

^Beirut 

^Rublishing 


MUTTAFAQU N ÄLAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati Imam Bukhari & Imam Muslim 




MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQI 



















MUTTAFAQUN ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQL 




DAFTAR ISI 


Daftar Isi — iii 
Pengantar Penerbit—xxvii 

Testimoni Para Ulama Terhadap Kitab Al- 
Lu'lu' Wai Marjan dan Shahihain(Shahih 
Al-Bukhari dan Shahih Muslim)—xxviii 

Biografi Imam Bukhari dan Muslim — xxx 
Tujuh Perawi HaditsTerbanyak—xxxiii 
Pengantar Singkat Seputar Hadits—xxxvi 


_ MUKADIMAH _ 

Dosa Besar Berdusta Atas Nama Rasulullah — 
43 


BAB 1 

_ IMAN _ 

Makna Iman dan Karakteristiknya — 45 
Shalat Lima Waktu Salah Satu Rukun Islam — 

46 

Iman yang Dapat Memasukkan ke Surga — 

47 

Islam Dibangun di Atas Lima Perkara — 48 
Perintah Beriman Kepada Allah dan Rasul- 
Nya, Syariat Islam, dan Mendakwahkannya 
— 48 

Mendakwahkan Dua Kalimat Syahadat dan 
Syariat Islam—49 


Perintah Memerangi Manusia hingga Mereka 
Mengatakan "Tiada llah (yang Berhak 
Diibadahi) Selain Allah dan Nabi Muhammad 
adalah Utusan Allah" — 50 
Sahnya Islam Seseorang yang Baru 
Bersyahadat Saat Menjelang Kematian 
Sebelum Sekarat dan Tidak Boleh 
Memohonkan Ampun Bagi Orang Musyrik — 
52 

Menghadap Allah dengan Keimanan Tanpa 
Keraguan akan Masuk Surga dan Diharamkan 
Masuk Neraka — 53 
Cabang-Cabang Iman — 56 
Ragam Amal Utama Dalam Islam — 56 
Merasakan Manisnya Iman — 57 
Mendntai Rasulullah Melebihi Cinta Kepada 
Orang Lain — 57 

Mendntai Kebaikan untuk Saudara 
Sebagaimana Mencintainya untuk Diri 
Sendiri adalah Bagian dari Iman — 57 

Memuliakan Tetangga, Tarnu, dan Berkata 

Baik Atau Diam adalah Bagian dari Iman — 58 

Keutamaan Orang-Orang Beriman dan 

Penduduk Yaman — 59 

Islam Itu Nasihat — 60 

Kesempurnaan Iman Lenyap dari Orang yang 

Sedang Melakukan Maksiat — 60 

Sifat Orang Munafik — 61 

Orang yang Berkata, "Wahai Kafir," Kepada 

Saudaranya — 62 

Orang yang Tidak Mengakui Ayahnya — 62 


m 



Mencaci Seorang Muslim adaiah Kefasikan 
dan Membunuhnya adaiah Kekufuran — 63 

Larangan Kembali Pada Kekafiran 
Sepeninggal Rasulullah dengan Saling 
Membunuh — 63 

Kekafiran Orang yang Berkata, "Kami Diberi 
Hujan karena Bintang" — 64 

Mencintai Kaum Anshar Sebagian dari Iman 

— 65 

Iman Berkurang dengan Berkurangnya 
Ketaatan — 65 

Beriman Kepada Allah adaiah Amalan Paling 
Utama — 66 

Syirik, Dosa Paling Besar dan Terburuk — 67 
Dosa-Dosa Besar dan yang Terbesar — 68 

Orang yang Meninggal Tanpa Menyekutukan 
Allah akan Masuk Surga — 69 

Haram Membunuh Orang Kafir Setelah la 
Mengucapkan Lä lläha lllalläh — 71 

Siapa yang Memerangi Kami Maka la Bukan 
dari Golongan Kami — 72 

Larangan Memukul Pipi, Merobek Baju, dan 
Berseru dengan Seruan Jahiliyah — 73 

Larangan Namlmah (Mengadu Domba) — 74 

Tiga Golongan yang Tidak akan Dilihat dan 
Disucikan Oleh Allah Pada Hari Kiamat — 74 
Larangan Bunuh Diri — 75 

Larangan Keras Ghulul (Mencuri Ghanimah) 

— 78 

Apakah Perbuatan yang Dilakukan Pada Masa 
Jahiliyah Mendapat Hukuman? — 79 

Islam, Hijrah, dan Haji Bisa Menghapus Dosa- 
Dosa Sebelumnya—80 

Amal Orang Kafir yang Masuk Islam —81 
Iman yang Jujur dan Ikhlas — 81 

Allah Memaafkan Apa yang Terlintas Dalam 
Hati Selama Belum Dikerjakan — 82 

Seseorang Berniat Kebaikan akan Ditulis 
Sebagai Kebaikan — 82 

Cara Mengelakkan Bisikan Was-Was Dalam 
Keimanan — 83 


Neraka Bagi Orang yang Mengambil Hak 
Orang Muslim dengan Sumpah Paisu — 83 

Terbunuh karena Membela Harta, Mati 
Syahid — 84 

Pemimpin yang Menipu Rakyat Masuk 
Neraka — 85 

Ketika Amanah dan Iman Dicabut dari Hati 
dan Petaka Menimpa Hati — 85 

Islam Pada Mulanya Asing dan akan Kembali 
Asing — 86 

Merahasiakan Keimanan Bagi Orang yang 
Takut — 87 

Mendahulukan Orang yang Lemah Iman — 
88 

Bukti Kenyataan Terhadap Suatu Dalil 
Membuahkan Ketenangan Hati — 89 

Keistimewaan Nabi Muhammad dan Wajib 
Mengimaninya — 89 

AkanTurun Nabi Isa untukMenegakkan 

Syariat Nabi Muhammad ^ — 90 

Ketika Keimanan Tak Lagi Diterima — 91 
Kronologi Turunnya Wahyu Pertama — 92 
Isra' Mi'raj — 96 

Al-Masih Isa Bin Maryam dan Al-Masih Ad- 
Dajjal—103 

Sidratul Muntaha —105 

Apakah Nabi Melihat Allah Pada Malam Isra' 

— 105 

Orang Mukmin Pasti Melihat Allah di Akhirat 

— 107 

Cara Melihat Allah di Akhirat — 107 

Kepastian Adanya Syafaat dan Keluarnya 
Orang yang Bertauhid dari Neraka —114 

Orang yang Terakhir Keluar dari Neraka — 
114 

Tingkat Terendab Penduduk Surga —115 

Nabi Menyimpan Syafaat untuk Umatnya 
Pada Hari Kiamat—121 

Peringatkan Kerabatmu yang Dekat —121 
Syafaat Nabi untuk Abi Thalib dan 
Meringankan Siksanya —123 


iv 



Penghuni Neraka yang Paling Ringan 
Siksanya —124 

Berwali Kepada Kaum Mukmin dan Berlepas 
Diri dari Musuh Mereka —124 

Adanya Sebagian Muslim yang Masuk Surga 
Tanpa Siksa dan Hisab —124 

Firman Allah Kepada Adam, Keluarkan Orang 
yang Masuk Neraka dari Tiap 1000,999 Orang 
— 127 


BAB 2 

_ THAHARAH _ 

Wajib Bersuci untuk Shalat — 129 
Tata Cara Wudhu yang Sempurna —129 
Tata Cara Wudhu Nabi Muhammad ^—130 

Istintsar dan Istijmar Dalam Jumlah Ganjil — 
130 

Kewajiban Membasuh Kedua Käki Secara 
Sempurna —131 

Anjuran Memperpanjang Cahaya Muka dan 

Käki Bekas Wudhu — 132 

Siwak—132 

Tuntunan Fitrah —133 

Adab Buang Air — 134 

Larangan Beristinja' dengan Tangan Kanan 

— 135 

Mendahulukan Tangan Kanan Dalam 
Berwudhu dan Lainnya —135 
Istinja' dengan Air — 135 
Mengantarkan Air untuk Istinja' — 136 
Hukum Jilatan Anjing — 138 
Larangan Kencing di Air Menggenang — 139 

Wajib Mencud Kencing dan Najis Lainnya Jika 
Ditemukan di Masjid dan Menyudkan Tanah 
Cukup dengan Disiram, Tak Perlu Ditimbun 

— 139 

Hukum Air Kencing Bayi Laki-Laki dan Cara 
Menyucikannya —139 

Mencuci Air Mani Pada Pakaian dan 
Mengeriknya —140 

Cara Menyudkan Darah Haid —140 


Bukti Najisnya Kencing dan Wajib 
Menuntaskannya —141 


BAB 3 

_ HAID _ 

Menggauli Istri yang Sedang Haid —143 

Tidur Satu Selimut dengan Istri yang Sedang 
Haid —144 

Perempuan Haid Boleh Mengeramasi dan 
Menyisir Kepala Suaminya —144 

Hukum Madzi —145 

Orang Junub Boleh Tidur Sebelum Mändi, 
Tapi Disunahkan Wudhu —145 

Perempuan Wajib Mändi karena Keluar Mani 

— 146 

Tata Cara Mändi Jenabat —147 

Sunah Menuangkan Air ke Kepala dan 
Lainnya Tiga Kali —149 
Sunah Bagi Perempuan Mengusap Tempat 
Darah, Setelah Suci, dengan Kain yang 
Diperdkl Misk—149 

Mändi dan Shalatnya Perempuan yang 
Istihadhah —150 

Perempuan Haid Wajib Mengqadha' Puasa, 
Tidak Wajib Mengqadha' Shalat —151 

Orang Mändi Harus Memakai Penutup Kain 
Atau Semisalnya —151 

Boleh Mändi Telanjang Jika Sendirian —152 

Menjaga Aurat — 153 

Wajib Mändi karena Keluar Mani — 153 

Hadits Wajib Mändi karena Keluar Mani; Wajib 
Mändi karena Bertemunya Dua Kemaluan — 
154 

Penghapusan Kewajiban Wudhu karena 
Makan Makanan yang Dipanggang — 155 

Apakah Setelah Minum Susu Harus Berkumur- 
Kumur? —155 

Orang yang Yakin Sudah Wudhu Kemudian 
Ragu-Ragu Apakah Berhadas, Maka la 
Melanjutkan Shalat karena Yakin Telah Suci 

— 156 


v 



Kulit Bangkai Menjadi Suci dengan Disamak 
— 156 

Tayamum — 156 

Orang Muslim Tidak Najis — 159 

Doa Masuk Kamar Mändi Atau Wc —160 

Tidur Dalam Keadaan Duduk Tidak 
Membatalkan Wudhu —160 


BAB 4 
SHALAT 


Permulaan Azan —161 

Perintah Menggenapkan Bacaan Azan dan 
Mengganjilkan Iqamat —161 
Perintah Menjawab Azan — 162 

Keutamaan Azan dan Setan Lari Ketika 
Mendengarnya —162 

Sunah Mengangkat Tangan di Depan Bahu 
Ketika Takbiratul Ihram, Rukuk, 1'tidal, dan 
Bangun dari Tasyahud Awal — 163 

Membaca Takbir Setiap Turun dan Bangun 
Dalam Shalat Kecuali Bangun dari Rukuk 
Maka Membaca Sami'allähu Liman Hamidah 

— 163 

Dalil Tidak Mengeraskan Bacaan Basmalah — 
166 

Tasyahud —166 

Membaca Shalawat Nabi ^Setelah Tasyahud 

— 167 

Bacaan Sami'allähu Liman Hamidah dan 
Ämin—168 

Mengganti Imam Jika Berhalangan — 170 
Jama'ah Boleh Mengangkat Imam Jika Imam 
(Rawatib) Terlambat dan Tidak Khawatir 
Berakibat Buruk — 177 

Membaca Tasbih Bagi Laki-Laki dan Tepuk 
Tangan Bagi Perempuan Jika Mengingatkan 
Imam Dalam Shalat — 178 
Perintah Memperbagus, Menyempurnakan 
Shalat, dan Khusyuk Dalam Shalat—178 
Larangan Mendahului Imam dengan Rukuk 
Atau Sujud dan Lainnya —179 


Menyamakan dan Meluruskan Barisan Shalat 

— 179 

Shaf Perempuan di Belakang Laki-Laki dan 
Dilarang Mengangkat Kepala dari Sujud 
Sebelum Laki-Laki —180 

Perempuan Boleh Pergi ke Masjid Jika Tidak 
Takut Fitnah dan Tidak Memakai Minyak 
Wangi —181 

Pertengahan Antara Keras dan Pelan Dalam 
Bacaan Shalat —181 
Mendengarkan Bacaan —182 

Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat Shubuh 
dan Membaca Surat Al-Jin —184 

Bacaan Dalam Shalat Zuhur dan Ashar — 185 
Bacaan Dalam Shalat Shubuh dan Maghrib 

— 187 

Bacaan Dalam Shalat Isya — 188 

Seimbang Dalam Melaksanakan Rukun- 

Rukun Shalat —191 

Mengikuti Imam —191 

Bacaan Ketika Rukuk dan Sujud —192 

Anggota Sujud dan Larangan Melangkupkan 
Rambut dan Pakaian —192 

Sutrah (Pembatas) untuk Orang Shalat—193 
Shalat Mendekat ke Sutrah (Pembatas) — 
196 

Membujur di Depan Orang Shalat —197 
Shalat dengan Satu Baju — 199 


BAB 5 

MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT 

Pembangunan Masjid Nabi |j§ — 202 
Perubahan Arah Kiblat dari Baitul Maqdis ke 
Ka'bah —203 

Larangan Membangun Masjid di Atas 
Kuburan — 205 

Keutamaan Membangun Masjid — 206 
Sunah Meletakkan Tangan di Lutut Ketika 
Rukuk dan Merenggangkan Jari-Jari — 206 
Haram Berbicara Ketika Shalat — 207 


vi 



Boleh Melaknat Setan Ketika Shalat — 208 

Boleh Membawa Anak Kedl Ketika Shalat — 
209 

Boleh Berjalan Satu Atau Dua Langkah Ketika 
Shalat —209 

Makruh Meletakkan Tangan di Pinggang 
Ketika Shalat — 210 

Larangan Meludah di Masjid Ketika Shalat 
dan Selainnya — 211 

Boleh Shalat Memakai Sandal — 212 

Makruh Shalat dengan Pakaian Bergambar 

— 213 

Makruh Shalat Ketika Makanan Telah 
Dihidangkan — 213 

Larangan Memakan Bawang dan Sejenisnya 

— 214 

Lupa Dalam Shalat dan Sujud Sahwi — 215 
Sujud Tilawah — 217 
Zikir Setelah Shalat — 219 

Disunahkah Berlindung dari Azab Kubur — 
219 

Apa Saja yang Kita Harus Berlindung Darinya 
Ketika Shalat — 219 

Sunah Zikir Setelah Shalat dan Tata-Caranya 

— 221 

Bacaan AntaraTakbiratul Ihramdan Membaca 

Surat Al-Fatihah — 222 

Sunah Menghadiri Shalat dengan Tenang 

dan Larangan Tergesa-Gesa — 222 

Kapan Orang Harus Berdiri untuk Shalat? — 

223 

Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Berarti 
Telah Mendapatkan Shalat Tersebut — 224 
Waktu-Waktu Shalat Lima Wajib — 224 
Anjuran Menunggu Panas Mereda untuk 
Shalat Zuhur — 225 

Sunah Melaksanakan Shalat Zhuhur Pada 
Awal Waktu Ketika Cuaca Tidak Panas — 227 
Sunah Menyegerakan Shalat Ashar — 227 
Ancaman Bagi yang Melalaikan Shalat Ashar 
— 228 


Dalil Orang yang Berpendapat Shalat Wustha 

adalah Shalat Ashar — 228 

Keutamaan Shalat Shubuh dan Ashar — 229 

Waktu Shalat Isya' dan Mengakhirkannya — 
232 

Sunah Menyegerakan Shalat Shubuh dan 

Panjang Bacaannya — 235 

Keutamaan Shalat Jamaah dan Ancaman 

Bagi Orang yang Meninggalkannya — 237 

Boleh Berjamaah Dalam Shalat Sunah Juga 

Shalat di Atas Tikar dan Kain yang Sud—240 

Keutamaan Shalat Jamaah dan Menunggu 

Shalat (Jamaah) — 241 

Berjalan ke Masjid Itu Menghapus Dosa dan 

Meninggikan Derajat — 242 

Siapa yang Paling Layak Menjadi Imam — 

243 

Sunah Membaca Doa Qunut Pada Setiap 
Shalat Jika Kaum MusliminTertimpa Musibah 
— 243 

Mengqadha' Shalat yang Terlewat dan Sunah 
Menyegerakan Mengqadha'nya — 245 


BAB 6 

SHALAT MUSAFIR DAN TATA CARA 
_ QASHARNYA _ 

Mengqashar Shalat di Mina — 250 
Shalat di TempatTinggal Ketika Hujan — 251 
Boleh Menjamak Shalat Ketika Safar — 253 
Menjamak Shalat Ketika Mukim — 254 
Boleh Bubar Shalat dari Sebelah Kanan dan 
Kiri —254 

Makruh Shalat Sunah Ketika Iqamat — 254 
Sunah ShalatTahiyatul Masjid, Makruh Duduk 
Sebelum Mengerjakannya, dan Disunahkan 
Kapan Saja — 255 

Sunah Shalat Dua Rakaat Bagi Orang yang 
Baru Tiba dari Perjalanan — 255 

Sunah Shalat Dhuha, Sedikitnya Dua Rakaat 
— 255 


vii 



Sunah Shalat Dua Rakaat Sebelum Shubuh 

— 256 

Keutamaan Shalat Sunah Rawatib Sebelum 
dan Sesudah Shalat Wajib Serta Tata-Caranya 

— 257 

Boleh Shalat Sunah dengan Berdiri dan 
Duduk;Sebagian Rakaat Berdiri dan Sebagian 
Lainnya Duduk — 258 

Shalat Malam dan Jumlah Rakaat yang Nabi 
Kerjakan; Sah Shalat Witir Satu Rakaat — 259 

Shalat Malam Itu Dua-Dua dan Shalat Witir 
Itu di Akhir Malam — 261 

Anjuran Berdoa dan Berzikir Pada Akhir 
Malam yang Merupakan Waktu Mustajab — 
261 

Anjuran Qiyam Ramadhan Atau Shalat 
Tarawih — 262 

Doa Dalam Shalat Malam — 263 

Sunah Memanjangkan Bacaan Dalam Shalat 
Malam — 266 

Tentang Orang yang Tidur Sampai Pagi — 
267 

Disunahkan Shalat Sunah di Rumah Tapi Juga 
Boleh di Masjid — 268 

Orang yang Mengantuk Ketika Shalat 
Sehingga Kesulitan Membaca Al-Qu^an Atau 
Zikir Harus Tidur Atau Duduk Dahulu — 269 
Perintah Mempelajari dan Menghafal Al- 
Qurtn AgarTidak Lupa — 271 

Sunah Memperbagus Suara Dalam Membaca 
Al-Qurian — 273 

Nabi 3 |g Membaca Surat Al-Fath Pada Fathu 
Mekah —274 

Turunnya Ketenangan karena Membaca Al- 
Qurian — 274 

Keutamaan Penghafal Al-Qu^an — 276 
Sunah Belajar Al-Qurian Kepada Orang yang 
Pandai dan Mulia — 277 

Keutamaan Mendengarkan, Menangis, dan 
Mentadaburi Al-Qu^an — 277 

Keutamaan Surat Al-Fatihah dan Akhir Surat 
Al-Baqarah Serta Anjuran Membaca Dua Ayat 
Terakhir dari Al-Baqarah — 278 


Al-Qurian Diturunkan Dalam Tujuh Huruf; 
Keterangan dan Maknanya — 279 
Tartil Dalam Membaca Al-Qurian dan Tidak 
Tergesa-Gesa; Boleh Membaca Dua Surat 
Dalam Satu Rakaat — 280 

Terkait Bacaan — 281 
Waktu-Waktu Larangan Shalat — 282 
Shalat Dua Rakaat yang Dikerjakan Nabi jgjj 
Setelah Ashar — 283 

Sunah Shalat Dua Rakaat Sebelum Maghrib 

— 285 

Antara Azan dan Iqamah Selalu Ada Shalatnya 

— 285 

Shalat Khauf—286 


BAB 7 

_ JUMAT _ 

Wajib Mändi Pada Hari Jumat Bagi Setiap 
Laki-Laki Baligh — 290 

Memakai Minyak Wangi dan Siwak Pada Hari 
Jumat —291 

Diam Pada Hari Jumat Saat Mendengarkan 
Khotbah —293 

Waktu Mustajab Pada Hari Jumat—293 
Petunjuk untuk Umat Islam Tentang Hari 
Jumat — 294 

Shalat Jumat Ketika Matahari Sudah 
Tergelindr—294 

Duduk di Antara Dua Khotbah — 295 
Mempersingkat Shalat dan Khotbah — 295 
Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Imam Khotbah 
— 296 

Bacaan Dalam Shalat Jumat — 296 


BAB 8 

SHALAT DUA HARI RAYA 

Perempuan Boleh Menghadiri Shalat Dua 
Hari Raya dan Mendengar Khotbah Berlainan 
Tempat dengan Laki-Laki — 300 



Boleh Mengadakan Permainan yang Bukan 
Maksiat Pada Hari Raya — 300 


BAB 9 

_ SHALATISTISQA' _ 

Mengangkat Kedua Tangan Dalam Doa 
Istisqa' — 303 

Doa Dalam Istisqa' — 303 

Membaca Ta'awudz Ketika Melihat Angin 
(Kencang) dan Awan; Gembira Melihat Hujan 
— 305 

Angin Shaba dan Dabür — 305 


BAB 10 

SHALAT GERHANA 


Tersebutnya Siksa Kubur Ketika Gerhana — 
310 

Surga dan Neraka Diperlihatkan Kepada Nabi 
M Dalam Shalat Gerhana — 311 

Panggilan untuk Shalat Gerhana: Ash-Shalätu 
Jämi'ah — 314 


BAB 11 

_ JANAIZ _ 

Menangisi Mayit — 317 

Sabar Ketika Pertama Ditimpa Musibah — 
318 

Mayit Diazab karena Tangisan Keluarganya 
— 319 

Ancaman Keras Terhadap Niyahah (Ratapan 
Atas Mayit) — 324 

Larangan Bagi Wanita Mengiringi Jenazah — 
326 

Memandikan Mayit — 326 

Mengafani Mayit — 328 

Menutupi Mayit — 329 

Menyegerakan Penguburan Jenazah — 330 


Keutamaan Menyalatkan Jenazah dan 
Mengantarkan Penguburannya — 330 

Orang yang Menyebutkan Kebaikan Atau 
Keburukan Mayit — 331 

Mustanh (yang Istirahat) dan Mustaräh (yang 
Diistirahati) — 331 

Takbir Dalam Shalat Jenazah — 332 
Shalat Jenazah di Atas Kubur — 333 
Berdiri untuk Jenazah — 334 

Tempat Imam Berdiri Ketika Shalat Jenazah 
— 336 


BAB 12 

_ ZAKAT _ 

Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Budak dan 
Kuda — 337 

Sosialisasi Zakat dan Penolakan — 338 
Zakat Fitri Berupa Kurma dan Gandum—339 
Dosa Bagi Orang yang Menolak Zakat — 341 

Hukuman Berat Bagi Orang yang Tidak 
Menunaikan Zakat — 342 

Anjuran Bersedekah — 343 

Ancaman Bagi Orang yang Menumpuk Harta 
Benda — 346 

Anjuran Berinfak dan Bagi Orang yang 
Berinfak akan Diberi Ganti — 347 

Memberi Nafkah Mulai dari Diri Sendiri 
Kemudian Keluarga Kemudian Kerabat — 
348 

Keutamaan Nafkah dan Sedekah Kepada 
Kerabat, Istri, Anak, dan Kedua Orang Tua 
Sekalipun Musyrik — 348 

Sampainya Pahala Sedekah untuk Si Mayit— 
352 

Penjelasan Bahwa Istilah Sedekah Itu Berlaku 
untuk Semua Jenis Kebaikan — 352 

Orang yang Berinfak dan Orang yang 
Menahan Hartanya — 353 

Anjuran Bersedekah Sebelum Tidak Dijumpai 
Lagi Orang yang Mau Menerimanya — 354 


ix 



Diterimanya Sedekah dari Hasil Usaha yang 
Baik dan Pengembangannya — 355 
Dorongan untuk-Bersedekah Meski Hanya 
dengan Separuh Kurma Maupun Satu Kata 
yang Baik, dan Bahwa Sedekah DapatMenjadi 
Penghalang dari Neraka — 356 

Membawakan Sedekah Itu Berpahala dan 
Larangan Keras dari Mencela Orang yang 
Bersedekah Menurut Kesanggupannya — 
357 

Pemberian (Al-Manthah) Terbaik — 358 
Perumpamaan Orang yang Berinfak dan 
Orang yang Bakhil — 359 
Pahala Tetap Diperoleh Meski pun 
Sedekahnya Jatuh ke Tangan Orang yang 
Tidak Berhak Mendapatkannya — 360 

Pahala Bagi Bendahara yang Amanah dan 
Seorang Wanita Jika la Bersedekah dari Harta 
yang Ada di Rumah Suaminya dengan Tidak 
Bermaksud Menimbulkan Kerusakan dan 
Seizin Suami Baik Secara Terang-Terangan 
Maupun Suatu Kebiasaan — 361 
Macam-Macam Sedekah dan Amal Kebajikan 
— 363 

Anjuran Berinfak dan Makruh untuk 
Menghitung-Hitungnya — 364 
Anjuran Bersedekah Meski Hanya Sedikit 
dan Jangan Menahan yang Sedikit karena 
Remehnya — 365 

Keutamaan Bersedekah Secara Sembunyi- 
Sembunyi — 365 

Sedekah yang Paling Utama — 366 
Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan 
di Bawah — 367 

Larangan Meminta-Minta — 369 
Siapakah Orang Miskin? — 370 
Makruhnya Meminta-Minta Kepada Orang 
Lain — 371 

Boleh Menerima Pemberian Tanpa Meminta 
dan Menginginkannya — 372 
Makruh TamakTerhadap Dunia — 372 


Sekiranya Anak Adam Memiliki Dua Bukit 
(Emas), la Masih akan Menginginkan yang 
Ketiga —373 
Hakikat Kaya — 374 

KhawatirTerhadap Kemewahan Dunia—374 
Keutamaan Menjaga Diri dari Meminta-Minta 
dan Bersabar — 378 
Tentang Merasa Cukup dan Rida — 378 

Memberi Kepada Orang yang Meminta 
dengan Cara Kasar — 379 
Memberi Kepada Orang yang Dikhawatirkan 
Keimanannya — 380 

Memberi Kepada Mua'laf dan Memerintahkan 
Bersabar Kepada Orang yang Kuat Imannya 

— 381 

Sifat-Sifet Khawarij — 386 

Anjuran Memerangi Orang-Orang Khawarij 

— 392 

Khawarij adalah Seburuk-Buruk Makhluk — 

392 

Haramnya Zakat untuk Nabi JÜ Beserta 
Keluarga Beliau (Bani Hasyim dan Bani 
Muthalib) Tapi Tidak untuk Selain Mereka — 

393 

Nabi dan Keluarga Boleh Makan Hadiah yang 
Hadiah Itu Tadinya Sedekah Bagi Orang Lain 

— 394 

Doa untuk Orang yang Datang Membawakan 
Sedekah — 395 


BAB 13 

_ PUASA _ 

Keutamaan Bulan Ramadhan — 397 
Wajibnya Berpuasa Ramadhan dan Berbuka 
karena Melihat Hilal — 397 
Jangan Mendahului Ramadhan dengan 
Puasa Sehari Atau Dua Hari — 399 
Terkadang Bilangan Bulan itu Dua Puluh 
Sembilan Hari — 399 

Dua Bulan yang Tidak akan Berkurang—400 
Penjelasan Tentang Sifat Fajar — 400 


x 



Keutamaan Sahur dan Sunah 
Mengakhirkannya Serta Anjuran 
Menyegerakan Berbuka — 402 

Habisnya Waktu Berpuasa dan Berakhirnya 
Waktu Siang—403 

Larangan Puasa Wishal—405 

Mencium Istri Ketika Puasa Tidak Haram — 
407 

Sahnya Puasa Orang yang Junub Ketika Telah 
TerbitFajar—408 

Jimak Pada Siang Hari Bulan Ramadhan 
Haram Bagi Orang yang Berpuasa — 409 

Boleh Berpuasa dan Berbuka Pada Bulan 
Ramadhan Bagi Musafir — 411 

Pahala Orang yang Berbuka Dalam Safarnya 
—412 

Boleh Memilih untuk Berpuasa Atau Berbuka 
Ketika Sedang Safar—412 

Sunah Berbuka Pada Hari Arafah Bagi Seorang 
yang Sedang Berhaji Ketika (Wukuf) di Arafah 
—413 

Puasa Hari Asyura' — 414 

Apabila Telanjur Makan Pada Hari Asyura' — 
416 

Larangan Berpuasa Pada Idul Fitri dan Idul 
Adha— 417 

Makruhnya Mengkhususkan Puasa Pada Hari 
Jumat — 418 

Penjelasan Mansukhnya Firman Allah: Wa 
'Alal LadzTna YuthTqünahu Fidyatun, dengan 
Firman-Nya: Faman Syahida Minkumusy 
Syahra Fal Yashumhu —418 

Qadha' Puasa Ramadhan Pada Bulan Sya'ban 

— 419 

Mengqadha'kan Puasa Orang yang Telah 
Meninggal—419 

Orang yang Berpuasa Harus Menjaga Lidah 

— 419 

Keutamaan Puasa —420 
Keutamaan Berpuasa Fi Sabilillah—421 
Orang yang Makan, Minum, dan Jimak karena 
Lupa, Puasanya Tidak Batal — 422 


Puasa Nabi Selain Pada Bulan Ramadhan — 
422 

Keutamaan Sehari Berpuasa dan Sehari 
Berbuka—423 

Puasa Pada Akhir Sya'ban — 427 
Keutamaan Lailatul Qadar — 428 


BAB 14 
1'TIKAF 


1'tikaf di Sepuluh Hari Terakhir Bulan 
Ramadhan —431 

Waktu Masuk ke Tempat 1'tikaf—431 

Bersungguh-Sungguh Dalam Beribadah di 
Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan — 
432 


BAB 15 
HAJI 


Pakaian yang Haram Bagi Orang yang Ihram 
Haji Atau Umrah—433 

Miqat Haji dan Umrah — 435 
Talbiyah — 436 

Perintah Bagi Penduduk Madinah untuk 
Berihram dari Masjid Dzul Hulaifah — 436 

Bertalbiyah Ketika Kendaraan Bertolak—436 
Memakai Minyak Wangi Saat Ihram — 437 

Haram Berburu Bagi Orang yang Ihram — 
439 

Hewan yang Disunnahkan untuk Dibunuh 
Bagi Muhrim (Orang yang Ihram) Atau 
Selainnya, di Dalam Atau di Luar Tanah Suci 

— 442 

Orang Ihram Boleh Mencukur Rambut Kepala 
Jika Mengganggu, Tapi Wajib Membayar 
Fidyah — 443 

Orang Ihram Boleh Berbekam — 444 

Orang Ihram Boleh Membersihkan Badan 
dan Kepala — 445 

Cara Mengafani Orang yang Ihram Jika Mati 

— 446 


xi 



Boleh Berihram dengan Membuat Syarat 
akan Bertahallul Jika Sakit — 446 

Macam-Macam Haji; Ifrad, Tamattu', dan 
Qiran —447 

Wuquf di Arafah — 454 
Mansukhnya Tahaliul dan Perintah untuk 
Menyempurnakannya — 456 
Boleh Haji Tamattu' — 456 

Kewajiban Membayar Dam (Menyembelih 
Kambing), Atau Puasa Tiga Hari Ketika 
Sedang Berhaji dan Tujuh Hari Ketika Sudah 
di Rumah Jika Tidak Punya Dam — 457 

Orang yang Haji Qiran Tidak Bertahallul 
hingga Orang yang Haji Ifrad Bertahallul — 
459 

Boleh Tahaliul karena Tertahan, dan Boleh 
Juga Qiran — 460 

Ifrad dan Qiran Dalam Haji dan Umrah—461 

Orang yang Ihram untuk Haji Harus Thawaf 
dan Sa'i Bila Telah Sampai di Mekah —462 

Bagi yang Telah Thawaf dan Sa'i Diharuskan 
untuk Tetap Dalam ihram dan Tidak 
Bertahallul — 462 

Boleh Umrah Dalam Bulan-Bulan Haji—464 

Mengalungi Hadyu dan Memberl Tanda 
Ketika Ihram—465 

Potong Rambut Ketika Umrah—466 
Niat Ihram Nabi dan Hadyu Beliau —466 
Waktu dan Jumlah Umrah Nabi ^ — 466 

Keutamaan Umrah Pada Bulan Ramadhan — 
468 

Sunnah Masuk Mekah dari Tsaniyah Ulya 
(Jalan Atas) dan Keluar dari Tsaniyah Sufla 
(Jalan Bawah) — 469 

Ketika akan Masuk Kota Mekah, Disunnahkan 
Bermalam di Dzi Thuwa, Mändi Ketika akan 
Masuk, dan Masuk Pada Siang Hari — 470 
Sunah Lari-Lari Kedl Dalam Thawaf dan 
Umrah — 472 

Sunah Mengusap Rukun Yamani dan Hajar 
Aswad Dalam Thawaf—473 
Sunah Mendum Hajar Aswad Saat Thawaf— 
474 


Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta 
Serta Mengusap Hajar Aswad dengan 
Tongkat—474 

Sa'i adalah Rukun Haji, Tidak Sah Bila 
Ditinggalkan—475 

Orang yang Haji Disunnahkan Terus Menerus 
Membaca Talbiyah hingga Melempar Jamrah 
Aqabah Pada Hari Nahr — 478 

Membaca Talbiyah dan Takbir Ketika 
Berangkat dari Mina ke Arafah—479 
Bertolak dari Arafah ke Muzdalifah Serta 
Sunah Menjamak Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah — 479 

Sunah Shalat Shubuh Saat Masih Gelap di 
Muzdalifah — 481 

Sunah Mendahulukan Orang-Orang Lemah 
dan Kaum Wanita Sebelum Keadaan Berjejal 

— 481 

Melempar Jamrah Aqabah dari Dasar Lembah 
dan Bertakbir Pada Setiap Lemparan — 483 
Mencukur Rambut Lebih Utama dari 
Memotong, Tapi Memotong Juga Boleh — 
485 

Sunah Hari Nahr; Melempar Jamrah, 
Menyembelih, Kemudian Mencukur Rambut. 
dan Mencukur Rambut Mulal dari Bagian 
Kanan—486 

Orang yang Bercukur Sebelum Menyembelih, 
Atau Menyembelih Sebelum Melempar 
Jamrah — 486 

Sunah Thawaf Ifadhah Pada Hari Qurban — 
487 

Sunah Singgah di Al-Muhashab dan Shalat di 
Sana Ketika Bubaran dari Mina—488 
Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam 
Tasyriq, Selain Petugas Pemberi Air Minum 

— 489 

Menyedekahkan Daging, Kuilt, dan Pakaian 
Hewan Hadyu (Kurban) — 490 
Menyembelih Unta Dalam Posisi Berdiri dan 
Terikat—490 

Sunah Mengirim Hadyu ke Tanah Sud, 
Mengikatnya dan Mengaiunginya — 490 


xii 


Boleh Menaiki Binatang Hadyu Jika 
Diperlukan—491 

Wajib Thawaf Wada', Tapi Kewajiban Itu 
Gugur Bagi Wanita Haid—492 
Sunah Masuk Ka'bah Bagi Orang yang Haji 
Atau Selainnya, Shalat di Dalamnya, dan 
Berdoa di Sisi-Sisinya — 494 

Membongkar dan Membangun Kembaii 
Ka'bah—495 

Dinding dan Pintu Ka'bah — 496 
Menghajikan Orang Lemah, Tua, Sakit, Atau 
yang Telah Meninggal—497 

Haji Hanya Wajib Sekali Seumur Hidup—498 
Wanita Harus Pergi Bersama Mahramnya — 
498 

Wirid yang Dibaca Setelah Kembaii dari Haji 
— 500 

Singgah dan Shalat di Dzul Hulaifah Sepulang 
dari Haji Atau Umrah — 500 
Orang Musyrik Tidak Boleh Haji dan Orang 
Tidak Boleh Thawaf di Baitullah dengan 
Telanjang — 501 

Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah — 
502 

Tinggal Sementara di Mekah dan Mewariskan 
Rumah — 503 

Setelah Haji dan Umrah, Boleh Tinggal di 
Mekah Tidak Lebih dari Tiga Hari — 503 

Haram Berburu dan Memotong Pepohonan 
di Mekah, Serta Mengambil Barang Temuan 
Kecuali untuk Diumumkan — 503 
Boleh Masuk Mekah Tanpa Ihram — 507 
Keutamaan Kota Madinah, Doa Nabi 
Untuknya, Serta Keharaman Memburu dan 
Menebang Pohonnya — 508 
Anjuran Tinggal di Madinah dan Bersabar di 
Dalamnya — 512 

Madinah Terjaga dari Tha'un dan Dajjal — 
512 

Madinah Menyingkirkan Orang-Orang 
Jahatnya — 513 

Orang Berniat Buruk Terhadap Penduduk 
Madinah akan Dibinasakan Allah — 514 


Anjuran Tinggal di Madinah Setelah Kota- 
Kota Lain Ditaklukkan — 515 
Madinah Ketika Ditinggal Penduduknya — 
515 

Antara Kuburan dan Mimbar Nabi AdaTaman 
Surga —516 

Gunung Uhud yang Cinta Pada Kami dan 
Kami Cinta Padanya — 517 
Fadhilah Shalat di Masjidil Haram dan Masjid 
Nabawi — 517 

Berkunjung ke Tiga Masjid — 517 
Keutamaan Masjid Quba, Shalat di Dalamnya 
dan Mengunjunginya — 518 


BAB 16 
NIKAH 


Nikah Mut'ah Pernah Dibolehkan Kemudlan 
Diharamkan hingga Hari Kiamat — 521 
Haram Menikahi Dua Wanita Bersaudara, 
Atau Seorang Wanita dengan Bibinya — 522 

Orang yang Sedang Ihram Haram Menikah 
— 523 

Haram Meminang Pinangan Orang Lain 
hingga Si Peminang Mengizinkan Atau 
Meninggalkan Pinangannya — 523 

Haram Nikah Syighar— 523 
Memenuhi Syarat Dalam Pernikahan — 524 
Persetujuan (Nikah) Janda dengan Ucapan 
Sedangkan Gadis dengan Diamnya — 524 
Ayah Menikahkan AnakGadisnya yang Masih 
Kecil —525 

Mahar Boleh Berupa Pengajaran Al-Qur^an 
dan Cindn Besi; Supahnya Lima Dirham — 
526 

Keutamaan Memerdekakan Budak Kemudian 
Menikahinya — 528 

Pernikahan Nabi dengan Zaenab Binti Jahsy, 
Turunnya Perintah Hijab, dan Ketetapan 
Walimah 'Ursy — 530 

Perintah untuk Menghadiri Undangan — 533 


••• 


XIII 



Wanitayang DitalakTigaTidakBoleh Dinikahi 
Lagi Oleh Suami hingga Dinikahi Oleh Lelaki 
Lain, Digauli, Dicerai, dan Masa Iddahnya 
Häbis —533 

Doa Ketika Berjimak — 534 

Boleh Menyetubuhi Istri dari Depan Atau 
Belakang Asalkan Bukan di Dubur — 535 

Haram Menolak Keinginan Suami untuk 
Jimak —535 

Hukum 'Azl — 536 


BAB 17 
SUSUAN 


Mahram dari Susuan Sama dengan Mahram 
darl Keturunan — 539 

Susuan Menjadikan Suami yang Menyusui 
Sebagai Mahram Bagi yang Disusui — 540 

Haram Menikahi Putri Saudara Sesusuan — 

541 

Haram Menikahi Anak Tiri dan Saudara Istri 
— 541 

Susuan yang Menjadikan Mahram lalah 
Susuan yang Menghilangkan Kelaparan — 

542 


BAB 18 

ANAK MILIK MAJIKAN DARI BUDAK 
_ WANITA _ 

Mengenali Tanda Anak—544 

Berapa Lama Suami Tinggal dengan Istri yang 
Gadis dan Janda Setelah Äkad — 544 

Pembagian Hari dan Malam di Antara Para 
Istri —545 

Boleh Memberikan Giliran Kepada Madunya 

— 545 

Sunah Menikahi Wanita yang Taat Beragama 

— 546 

Sunah Menikah dengan Gadis — 547 
Wasiat Sabar Menghadapi Wanita — 550 


BAB 19 
TALAK 


Haram Mentalak Istri yang Sedang Haid 
Tanpa Ridanya. Bila Terjadi, Talak Sah Tapi 
Harus Rujuk—553 

Wajib Membayar Kafarah Bagi Suami yang 
Mengharamkan Istrinya Tapi Tidak Berniat 
Mentalaknya — 554 

Memberi Pilihan (Cerai Atau Tidak) Belum Sah 
Menjadi Talak Kecuali Jika Diniatkan — 556 

Ila', Menjauhi Istri, dan Memberi Pilihan (Talak 
Atau Tidak) Kepada Istri — 558 

Istri yang Telah Ditalak Tiga Tidak Berhak 
Mendapat Nafkah — 566 

Masa Iddah Wanita yang Ditinggal Mati 
Suaminya Selesai dengan Melahirkan — 567 

Istri Wajib Berkabung Pada Masa Iddah 
Wafatnya Suami — 568 


BAB 20 
LITVN 


BAB 21 

MEMERDEKAKAN BUDAK 


Usaha Budak untuk Membebaskan Diri 
Sendiri —579 

Hak Perwalian Menjadi Milik Orang yang 
Memerdekakan — 580 

Larangan Menjual dan Menghibahkan 
Perwalian — 582 

Budak Haram Berwali Bukan Pada Tuannya 
— 582 

Keutamaan Memerdekakan Budak — 583 


BAB 22 
JUALBELI 


Tidak Sahnya Jual Beli dengan Cara 
Mulamasah dan Munabadzah — 585 


xiv 



Haram Menjual Anak Hewan Dalam 
Kandungan — 586 

Haram Merusak Penjualan Saudara Muslim, 

Menawar Tawarannya, dan Menawar untuk 

Menjerumuskan — 587 

Haram Menghadang Pedagang Sebelum 

Sampai di Pasar — 589 

Penduduk Haram Menjualkan Barang Orang 

yang Baru Datang dari Luar Kota — 590 

Tidak Sah Menjual Dagangan yang Belum 

Sampai di Tangan — 590 

Penjual dan Pembeli Berhak Memilih Selama 

Masih Berada di Tempat Jual Beü — 591 

Jujur Dalam Menjual dan Menjelaskan Barang 

Dagangan — 592 

Orang yang Menipu Dalam Jual Beli — 593 
Larangan Jual Beli Buah yang Belum Terlihat 
BagusTanpa Syarat Dipetik dari Pohonnya — 
593 

Larangan Menjual Kurma Basah dengan 
Kurma Kering — 594 

Menjual Pohon Kurma yang Sedang Berbuah 
— 597 


BAB 23 

LARANGAN MUHAQALAH, 
MUZABANAH, MUKHABARAH, DAN 
MENJUAL BUAH YANG BELUM TERLIHAT 
_ BAGUS _ 

Menyewakan Tanah — 599 
Menyewa Tanah dengan Makanan — 601 


BAB 24 

_ MUSAQAT _ 

Menyerahkan Tanah Kepada Orang untuk 
Digarap Kemudian Memberikan Sebagian 
Hasilnya — 603 

Keutamaan BercocokTanam — 605 
Menghindari Penyakit Tanaman — 605 
Anjuran Merelakan Utang — 605 


Orang Boleh Mengambil Barang Miliknya dari 
Orang yang Pailit — 607 
Keutamaan Memberi Tempo Bagi Orang 
yang Belum Dapat Membayar Utang — 607 
Orang yang Mempunyai Harta Haram 
Menunda Pembayaran Utang — 608 
Haram Menjual Air yang Melimpah — 608 
Haram Makan Hasil Penjualan Anjing Serta 
Upah Dukun dan Pelacur — 609 
Perintah Membunuh Anjing — 610 
Halalnya Upah Membekam — 611 
Haram Menjual Khamer—611 
Haram Menjual Khamer, Bangkai, Babi, dan 
Patung — 612 
Riba —613 

Larangan Menjual Perak dengan Emas Secara 
Utang — 613 

Menjual (Barter) Makanan — 614 
Mengambil yang Halal dan Meninggalkan 
yang Syubhat — 617 

Menjual Unta Tapi Masih Dikendarai Sampai 

Tempat Tujuan — 618 

Membayar Utang dengan Harta yang Lebih 

Baik —620 

Gadai — 621 

Salam (Salaf) Atau Pinjaman — 621 
Larangan Bersumpah Dalam Jual Beli — 622 
Syufah — 622 

Menancapkan Kayu di Tembok Tetangga — 

623 

Haram Menzalimi dan Merampas Tanah 
Orang — 623 . 

Lebar Jalan Umum Jika Ada Perselisihan — 

624 


BAB 25 

_ FARA'IPH (WARISAN) _ 

Memberikan Bagian Kepada Pemiliknya — 
625 

Warisan Kalalah — 625 


xv 



Ayat yang Terakhir Kali Turun lalah Tentang 
Kalalah — 626 

Harta yang Ditinggalkan Orang Mati untuk 
Ahli Warisnya — 626 


BAB 26 
HIBAH 


Makruh Membeli Kembali Sesuatu yang 
Telah Disedekahkan 629 

Haram Menarik Kembali Sedekah dan Hibah, 
Kecuali yang Diberikan Kepada Anak — 630 

Makruh Mengutamakan Sebagian Anak 
Dalam Hibah — 630 

AI-'Umra (Perawatan Bangunan Selama 
Hidup) — 631 


BAB 27 

_ WASIAT _ 

Mewasiatkan Sepertiga Harta — 633 
Pahala Sedekah Sampai ke Mayit — 635 
Wakaf—635 

Tidak Berwasiat Jika Tidak Punya Sesuatu 
yang Diwasiatkan — 636 


BAB 28 

_ NAZAR _ 

Perintah Melaksanakan Nazar — 641 

Larangan Bernazar dan Nazar Tidak Dapat 
MenolakTakdir Sedikit Pun — 641 
Nazar Berjalan Käki ke Ka'bah — 642 


BAB 29 
SUMPAH 


Larangan Bersumpah dengan Selain Allah — 
645 


Siapa yang Terlanjur Bersumpah dengan Lata 
dan Uza Hendaklah la Segera Mengucap Lä 
lläha lllalläh — 646 

Menebus Sumpah dan Mengerjakan yang 
Lebih Baik dari Sumpahnya — 646 

Pengecualian (Ucapan Insya Allah Setelah 
Bersumpah) — 649 

Larangan Meneruskan Sumpah yang 
Menyusahkan Keluarganya Meski Tidak 
Haram — 650 

Nazar Orang Kafir dan Apa yang Harus 
Diperbuat Jika la Masuk Islam — 650 
Ancaman Keras Bagi Orang yang Menuduh 
Budaknya Berzina — 651 

Memberi Makan dan Pakaian Kepada 
Budak Seperti yang Dipakai Tuan, dan Tidak 
Membebani Pekerjaan yang Tidak Dimampui 
— 651 

Pahala Budak Jika Jujur Pada Tuannya — 652 

Memerdekakan Bagian Kepemilikan Pada 
Diri Seorang Budak — 653 

Boleh Menjual Budak Mudabbar, yang akan 
Dibebaskan Setelah Tuannya Meninggal — 
654 


BAB 30 

QUSAMAH(SUMPAH KABENA TERJADI 
PEMBUNUHAN YANG TIDAK DIKETAHUI 
_ SIAPA PEMBUNUHNYA) _ 

Hukum Orang Kafir Harbi dan Murtad — 658 

Ketetapan Qishash Dalam Pembunuhan 
dengan Batu Atau Benda Tajam dan Berat, 
Diqishash Juga Laki-Laki yang Membunuh 
Perempuan — 659 

Tidak Wajib Diyat Bagi Orang yang 
Diserang Laiu Merontokkan Bagian Tubuh 
Penyerangnya Saat Membela Diri — 659 
Qishash Gigi dan Sejenisnya — 661 

Perkara yang Dapat Menyebabkan Seorang 
Muslim Boleh Dibunuh — 661 

Dosa Orang yang Pertama Memberi Contoh 
Pembunuhan — 662 


xvi 


/ 



Perkara Pembunuhan adalah Perkara yang 
Pertama Kali Diberi Putusan Pada Hari Kiamat 
— 663 

Pengharaman Tegas Atas Pelanggaran 
Terhadap Darah, Kehormatan, dan Harta — 
663 

Denda Atas Pembunuhan Janin dan 
Pembunuhan yang Tidak Dlsengaja — 664 


BAB 31 

_ HUDUD (HUKUMAN) _ 

Had (Hukuman) Mencuri dan Batasannya — 

667 

Hukum Potong Tangan Berlaku Bagi 
Bangsawan dan Orang Biasa, Serta Larangan 
Mengadakan Pembelaan Dalam Hudud — 

668 

Hukum Rajam Bagi Pezina yang Sudah 
Bersuami-lstri — 669 

Orang yang Mengaku Berzina — 670 

Yahudi Ahli Dzimmah Dirajam karena Berzina 
— 672 

Hukuman Bagi Peminum Khamer—674 
Jumlah Cambukan Ta'zir — 675 

Hukuman Had Itu Sebagai Pelebur Dosa Bagi 
Pelakunya — 675 


BAB 32 

_ PUTUSAN HUKUM _ 

Terdakwa Harus Disumpah (untuk 
Mengelakkan Dakwaan) — 679 
Hukum Diputuskan Berdasarkan Lahiriyahnya 
— 680 

Peristiwa Hindun Bin Utbah — 681 

Larangan Banyak Tanya, Tidak Menunaikan 
Kewajiban, dan Meminta yang Bukan Haknya 
— 682 

Jika Hakim Benar Atau Keliru — 683 

Hakim Makruh Memutuskan Saat Marah — 
683 


Membatalkan Hukum yang Salah dan 
Menolak Perkara yang Diada-Adakan — 684 
Beda Ijtihad — 684 

Sunah Mendamaikan Dua Orang yang 
Berselisih — 685 


BAB 33 

_ BARANGTEMUAN _ 

Haram Memerah Susu Hewan Ternak Tanpa 
Seizin Pemiliknya — 689 
Menjamu Tarnu — 689 


BAB 34 
JIHAD 


Boleh Menyerang Daerah Kafir yang Telah 
Sampai Dakwah Islam Kepada Mereka, 
Meskipun Tanpa Pemberitahuan — 693 

Perlntah untuk Mempermudah dan Tidak 
Menakut-Nakuti — 694 
Larangan Berkhianat — 694 

Boleh Melakukan Tipudaya Dalam Perang — 
695 

Makruh Berharap Bertemu dengan Musuh 
dan Perintah Bersabar Ketika Bertemu 
Dengannya — 695 

Haram Membunuh Wanita dan Anak-Anak 
Dalam Perang — 697 

Boleh Membunuh Wanita dan Anak-Anak 
Dalam Persembunyian Saat Penyerbuan, 
Bukan dengan Sengaja — 697 

Boleh Memotong dan Membakar Pohon 
Orang Kafir — 698 

Halal Makan Ghanimah (Rampasan Perang) 
Hanya Khusus untuk Umat Muhammad — 
698 

Al-Anfal (Ghanimah Hasil Rampasan Perang) 
— 700 

Pembunuh Berhak Mendapat Apa yang 
Dipakai Oieh Orang yang Terbunuh — 700 


xvii 



Hukum Fai (Rampasan Perang yang Didapat 
Tanpa Perang karena Musuh Menyerah) — 
704 

Kami Tidak Mewariskan, Peninggalan Kami 
adalah Sedekah — 707 

Mengikat, Menawan Musuh, Atau 
Meiepaskannya — 712 

Mengusir Orang-Orang Yahudi dari Hijaz — 
714 

Boleh Membunuh Orang yang Melanggar 
Janji dan Menyuruh Orang yang Terkurung 
Dalam Benteng Menyerah Kepada Seorang 
Hakim — 715 

Jika Terjadi Perintah Wajib Mendadak yang 
Terbentur dengan Kewajiban yang Lain — 

718 

Sahabat Muhajirin Mengembalikan 
Pepohonan dan Buah-Buahan Kepada Kaum 
Anshar Ketika Mereka Sudah Cukup Kaya — 

719 

Mengambil Makanan dari Daerah Musuh — 

720 

Surat Nabi Kepada Hiraklius Mengajak Masuk 
Islam — 721 

Perang Hunain — 725 
Perang Thaif — 727 

Melenyapkan Berhala-Berhala di Sekitar 
Ka'bah — 727 

Perdamaian Hudaibiyah — 728 
Perang Uhud — 730 

Allah Sangat Murka Kepada Orang yang 
Dibunuh Oleh Rasulullah — 730 

Gangguan yang Diderita Nabi dari Kaum 
Munafik dan Musyrik — 731 

Cara Dakwah Nabi dan Kesabarannya 
Menghadapi Gangguan Kaum Munafik — 
735 

Terbunuhnya Abu Jahi — 737 

Terbunuhnya Ka'ab Bin Al-Asyraf, Si Toghut 
Yahudi — 738 

Perang Khaibar — 740 

Perang Al-Ahzab Atau Khandaq — 744 

Perang Dzi Qarad dan Lainnya — 746 


Perang Kaum Wanita Bersama Kaum Laki- 
Laki — 747 

Jumlah Peperangan Nabi — 748 
Perang Dzaturriqa' — 749 


BAB 35 

IMARAH (KEPEMIMPINAN) 

Manusia Pengikut Quraisy dan Khilafah dari 
Quraisy —751 

Menunjuk Khalifah Penerus — 753 
Larangan Meminta Jabatan — 754 
Keutamaan Pemimpin yang Adil — 755 

Haram Mengambil Harta Rampasan yang 
Belum Dibagi — 757 

Pegawai Haram Menerima Hadiah — 758 
Wajib Taat Kepada Pemimpin Dalam Hai 
Selain Maksiat — 759 

Perintah untuk Menaati Bai'at Imam yang 
Pertama — 762 

Sabar Menghadapi Kezaliman Penguasa — 
764 

Perintah untuk Tetap Bersama Jamaah Kaum 
Muslimin Ketika Muncul Banyak Fitnah—764 

Imam Harus Membaiat Pasukan Ketika akan 
Perang — 766 

Orang yang Telah Hijrah Haram Kembali ke 
Negeri Asalnya — 768 

Bai'at Setelah Fathu Mekah — 768 
Tata Cara Membaiat Wanita — 770 
Bai'at untuk Mendengar dan Taat 
Semampunya — 770 
Usia Baligh —771 

Larangan Safar dengan Membawa Mushaf ke 
Tempat Orang Kafir — 771 
Pacuan Kuda — 772 

di Ubun-Ubun Kuda Ada Kebaikan hingga 
Hari Kiamat—772 

Jihad di Jalan Allah — 773 

Keutamaan Mati Syahid di Jalan Allah — 774 

Keutamaan Berjihad di Pagi Atau Sõre — 775 


xviii 



Keutamaan Jihad dan Ribath (Berjaga di Garis 
Depan) — 776 

Dua Orang yang Bermusuhan (Perang) Tapi 
Keduanya Masuk Surga — 777 

Membantu Memberi Tunggangan Orang 
yang Berperang di Jalan Allah dan Menjaga 
Keluarganya dengan Baik — 777 

Gugurnya Kewajiban Jihad dari Mereka yang 
Beruzur —778 

Orang yang Mati Syahid Pasti Masuk Surga — 
778 

Orang yang Berperang untuk Meninggikan 
Kalimat Allah Berarti la Berada di Jalan Allah 
— 780 

Semua Amal Tergantung Niat, Termasuk 
Perang — 780 

Perang di Laut — 781 

Keterangan Tentang Mati Syahid — 782 

akan Selalu Ada Umat Muhammad yang 

Memperjuangkan Al-Haq — 783 

Safar adalah Bagian dari Azab, dan Sunah 

Segera Kembali Setelah Selesai Urusan—784 

Makruh Tiba dari Safar Pada Malam Hari — 
784 


BAB 36 

BERBURU, SEMBELIHAN, DAN HEWAN 
_ YANG BOLEH DIMAKAN _ 

Berburu dengan Anjing Terlatih — 787 
Haram Makan Hewan Bertaring dan Burung 
Bercakar — 791 

Bangkai Hewan Laut Halal Dimakan — 791 
Haram Memakan Daging Keledai Peliharaan 
— 792 

Boleh Makan Daging Kuda — 794 

Boleh Makan Daging Kadal Gurun (Dhab) — 
795 

Belalang Halal Dimakan — 797 
Kelinci Halal Dimakan — 797 
Boleh Menggunakan Senjata untuk Berburu 
dan Larangan Menggunakan Ketapel — 798 


Larangan Mengurung Binatang hingga Mati 
— 799 


BAB 37 
SEMBELIHAN 


Waktu Menyembelih — 801 
Sunah Menyembelih Sendiri dan Tidak 
Mewakilkan, Serta Membaca Basmalah dan 
Takbir —803 

Boleh Menyembelih dengan Segala Alat 
yang Dapat Menumpahkan Darah, Kecuali 
Gigi, Kuku, dan Tulang — 804 

Larangan Makan Daging Kurban Lebih 
dari Tiga Hari Kemudian Dimansukh dan 
Dibolehkan Sesukanya — 806 

Al-Fariu dan AI-'Athirah — 808 


BAB 38 
MINUMAN 

Khamer Itu Haram — 809 

Makruh Mencampur Tamr dan Kismis untuk 

Minuman Keras — 812 

Semua yang Memabukkan adalah Khamer 

dan Semua Khamer Haram — 815 

Hukuman Bagi Peminum Khamar yang Tidak 

Bertobat — 816 

Boleh Meminum Minuman dari Anggur 
Selama Tidak Memabukkan — 816 
Boleh Minum Susu — 818 
Menutupi Wadah — 820 
Mencegah Anak Keluar Ketika Magrib dan 
Perintah Mematikan Api Ketika Tidur—820 
Adab Makan dan Minum — 821 
Meminum Air Zam-Zam Sambii Berdiri—822 
Makruh Bernapas di Dalam Tempat Minum 

— 823 

Sunah Mengedarkan Minuman dari Arah 
Kanan — 823 

Menjilat Sisa Makanan yang Menempel di Järi 

— 824 


xix 



Bila Tarnu Mengajak Orang Lain yang Tidak 
Diundang Oleh Tuan Rumah — 825 

Bolehnya Makan Kuah Sayur, Labu, dan 
Mengutamakan Tarnu Dalam Hidangan — 829 
Memakan Mentimun dengan Kurma — 829 
Larangan Makan Dua Butir Kurma Sekaligus 
Dalam Perjamuan Makan, Kecuali Atas Izin Tuan 
Rumah — 830 

Keistimewaan Kurma Madlnah — 830 
Keistimewaan Cendawan untuk Mengobati 
Sakit Mata — 831 

Keistimewaan Buah Arak Hitam — 832 

Memuliakan dan Mengutamakan Kepentingan 
Tarnu — 832 

Keutamaan Menolong (Meski) dengan Makanan 
Sedikit —837 

Orang Mukmin Makan dengan Satu Wadah 
(Usus), Sedangkan Orang Kafir Makan dengan 
Tujuh Wadah — 837 

Larangan Mencela Makanan — 838 


BAB 39 

PAKAIAN DAN PERH1ASAN 

Larangan Minum dari Wadah yang Terbuat 
dari Emas dan Perak — 839 

Larangan Memakai Cincin Emas dan Sutra 
Bagi Laki-Laki dan Boleh Bagi Perempuan — 
839 

Sutra Boleh Dikenakan Leiaki untuk Terapi 
Penyakit —843 

Keutamaan Al-Hibarah (Kain Berenda Atau 
Bergaris) — 843 

Tawadhu' dan Sederhana Dalam Berpakaian 
— 843 

Boleh Menggunakan Beludru — 844 

Haramnya Menjulurkan Kain karena 
Kesombongan — 844 

Larangan Berjaian dengan Menyombongkan 
Pakaian—845 

Menanggalkan Cincin Emas—846 


Nabi Memakai Cincin Perak yang Diukir 
Tulisan Muhammad Rasulullah — 846 
Stempel Nabi — 847 
Membuang Cincin — 847 

Mendahulukan Käki Kanan Saat Memakai 
Sandal — 847 

Boleh Berbaring Sambil Meletakkan Satu Käki 
di Atas Käki Lainnya — 848 

Laki-Laki Dilarang Memakai Za'faran — 848 
Menyemir Rambut Atau Jenggot untuk 
Menyelisihi Yahudi dan Nasrani — 849 
Malaikat Tidak akan Masuk Rumah yang Ada 
Anjing dan Gambar — 849 

Makruh Mengalungkan Busur Panah di Leher 
Unta —853 

Memberi Tanda Pada Hewan — 854 
Makruhnya Qaza' — 855 
Larangan Duduk-Duduk di Pinggir Jalan dan 
Perintah Memberikan Jalan Bagi yang Mau 
Lewat — 855 

Larangan Menyambung Rambut, Menato, 
Mencukur Alis, dan Merenggangkan Gigi — 
856 

Larangan Memakai Pakaian untuk Menipu 
dan Menampakkan Kepuasan Terhadap 
Sesuatu Padahal la Tidak Diberi — 859 


BAB 40 
ADAB 


Larangan Julukan Abu Qasim dan Nama- 
Nama yang Disunahkan — 861 

Mengganti Nama yang Buruk Menjadi Baik 
— 863 

Larangan Nama Raja Diraja — 863 
Mentahnik Bayi Saat Lahir dan Menamainya 
dengan Nama Abdullah, Ibrahim, dan Nama 
Nabi Lainnya — 863 

Meminta Izin Masuk Rumah — 866 
Orang yang Mengetuk Pintu Ketika Ditanya 
Tidak Boleh Hanya Menjawab, "Saya" — 867 


xx 



Larangan Melihat ke Dalam Rumah Orang 
Lain —867 


BAB 41 
SALAM 


Orang yang Naik Kendaraan Memberi Salam 
Kepada Pejalan Käki, Orang yang Sedikit 
Memberi Salam Kepada Orang yang Banyak 

— 871 

Hak Seorang Muslim untuk Dijawab Salamnya 

— 871 

Larangan Memberi Salam Kepada Ahli Kitab 
dan Bagaimana Menjawab Salam Mereka — 
872 

Memberi Salam Kepada Anak-Anak—873 

Wanita Boleh Keluar Rumah untuk Suatu 
Keperluan — 873 

Larangan Mendatangi Wanita yang Bukan 
Mahram—874 

Dianjurkan Bagi Seseorang yang Berduaan 
dengan Wanita untuk Menjelaskan Siapa 
Wanita Tersebut — 875 
Boleh Menduduki Tempat Kosong di Suatu 
Majelis —876 

Larangan Menyuruh Orang Berdiri dari 
Tempat Duduknya karena Ingin Menduduki 
Tempat Tersebut—877 
Orang Bänd Pun Dilarang Menemui Wanita 
Bukan Mahram — 877 

Memboncengkan Wanita Bukan Mahram 
yang Kelelahan di Jalan — 878 

Jika Bertiga, Dilarang Bicara Hanya Berdua 

Tanpa Menyertakan Satunya Dalam 

Pembicaraan — 879 

Berobat dengan Ruqyah — 880 

Sihir —880 

Racun—881 

Meruqyah Orang Sakit—882 
Meruqyah dengan Al-Mu'awwidzat—882 
Meruqyah Penyakit 'Ain dan Gigitan Hewan 
Berbisa—883 


Mengambil Upah dari Meruqyah dengan Al- 
Qur*an dan Zikir — 884 
Disunahkannya Berobat — 886 
Makruhnya Memaksa Minum Obat — 888 
Berobat dengan Kayu Gaharu — 889 
Berobat dengan Jintan Hitam — 890 
Talbinah (Bubur Gandum Lembut) Bisa 
Menguatkan Hati Orang yang Sakit — 890 
Berobat dengan Madu — 891 
Tha'un, Tathayyur, dan Perdukunan — 892 
Penyakit Menular dan Pencegahannya—895 
Merasa Sial dan Optimis — 896 
Membunuh Ülar dan Binatang Sejenis—898 
Membunuh Cicak — 900 
Larangan Membunuh Semut—900 
Larangan Membunuh Kudng — 901 
Keutamaan Memberi Makan dan Minum 
Binatang — 901 


BAfe 42 

_ PERKATAAN SOPAN _ 

Larangan Memaki Waktu — 903 

Makruh Menamakan Pohon Anggur dengan 

Nama Karam — 903 

Panggilan Majikan dan Budak—904 

Makruh Mengucapkan Khabutsat Nafsi — 

904 


BAB 43 
SYAIR 


BAB 44 
MIMPI 

Larangan Memaki Waktu — 909 
Mimpi Melihat Nabi — 911 
Tafsir Mimpi—911 
Mimpi Nabi|j| — 913 


xxi 



BAB 45 

_ KEUTAMAAN _ 

Mukjizat Nabi jgg — 923 

Tawakal dan Terlindungnya Beliau dari 
Gangguan Manusia — 925 

Penjelasan Tentang Petunjuk dan Ilmu yang 
Dengannya Beliau Diutus — 926 

Kedntaan Nabi jjjjj Kepada Umatnya — 927 
Muhammad adalah Penutup Para Nabi — 928 

Penetapan Telaga Bagi Nabi dan Sifat-Sifatnya 

— 929 

Jibril dan Mikail Turut Berperang Bersama Nabi 
Dalam Perang Uhud — 935 

Keberanian Nabi Dalam Berperang — 935 

Kedermawanan Nabi Lebih Kencang dari Angin 
yang Bertiup — 936 

Manusia dengan Akhlak Paling Baik—937 

Tak Pernah Menjawab "Tidak" Ketika Diminta — 
938 

Rendah Hati dan Kasih Sayangnya Terhadap 
Anak-Anak dan Keluarga — 939 
Rasa Mälu Nabi 941 

Kasih Sayang dan Anjuran Nabi untuk Berlemah- 
Lembut Kepada Wanita — 942 

Sangat Hati-Hati Terhadap Dosa, Memilih yang 
Termudah Selama Mubah, dan Marahnya Bila 
Kehormatan Allah Dilanggar — 943 

Harum Aromanya, Halus dan Lembut Badannya 

— 944 

Harum dan Berkahnya Keringat Nabi — 944 

Tetap Berkeringat Saat Udara Dingin dan Saat 
Menerima Wahyu — 944 

Nabi Sangat Tampan — 945 
Ciri-Ciri Rambut Nabi — 946 
Uban Rasulullah — 947 

Penetapan Ciri-Ciri Khatam (Cap) Kenabian yang 
Ada Pada Diri Rasulullah — 948 

Ciri Nabi Saat Diutus Sebagai Nabi — 948 
Usia Beliau Saat Meninggal Dunia — 949 

Berapa Lama Nabi Menetap di Mekah dan 
Madinah? — 949 


Nama-Nama Nabi — 950 

ilmu Beliau dan Rasa Takutnya Kepada Allah — 
950 

Wajib Taat Kepada Nabi — 951 

Keutamaan Melihat Nabi 3§Š dan Berangan- 
Angan untuk Itu — 955 
Keutamaan Nabi Isa — 955 

Keutamaan Kekasih Allah, Nabi Ibrahim 
— 956 

Keutamaan Nabi Musa — 959 

Keutamaan Nabi Yunus — 962 
Keutamaan Nabi Yusuf — 963 

Keutamaan Khidhir jSgšSs — 964 


BAB 46 

KEUTAMAAN SHAHABAT 

Keutamaan Abu Bakar m — 969 
Keutamaan Ümar m — 972 
Keutamaan Utsman Bin Affan — 979 
Keutamaan Ali Bin Abi Thalib m — 981 
Keutamaan Sa'ad Bin Abi Waqash sä©s — 984 
Keutamaan Thalhah dan Zubair ® — 985 

Keutamaan Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah m — 
987 

Keutamaan Hasan dan Husain ® — 988 

Keutamaan Zaid Bin Haritsah dan Usamah 
BinZaid ® —989 

Keutamaan Abdullah Bin Ja'far m — 991 
Keutamaan Khadijah ^ — 991 
Keutamaan Aisyah m —994 
UmmuZar’in —1000 

Keutamaan Fathimah, Putri Nabi 3 ^ —1009 

Keutamaan Ummu Salamah, Ummul 
Mukminin —1013 

Keutamaan Zainab Ummul Mukminin — 
1013 

Keutamaan Ummu Sulaim ^ —1014 
Keutamaan Abdullah Bin Mas'ud m —1014 
Keutamaan Sa'ad Bin Mu'adz — 1017 


xxii 



Keutamaan Abduliah Bin Amru Bin Haram, 
AyahJabir m —1018 
Keutamaan Abu Dzar m —1019 
Keutamaan Jarir Bin Abdiilah ass —1021 
Keutamaan Abduliah Bin Abbas m —1023 
Keutamaan Abduliah Bin Ümar m —1024 
Keutamaan Anas Bin Malik m —1025 
Keutamaan Abduliah Bin Salam m —1025 
Keutamaan Hassan BinTsabit m —1027 
Keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi m — 
1030 

Keutamaan Ahli Badar dan Kisah Hathib Bin 
Abi Balta'ah —1031 

Keutamaan Abu Musa dan Abu Amir Al- 
Asy'ariyyinh —1032 
Keutamaan AI-As/ariyyin <m —1035 
Keutamaan Kaum Anshar ass —1038 
Sebaik-Baik Kampung Anshar m —1040 
Baiknya Persahabatan Kaum Anshar—1041 
Doa Nabi Kepada Suku Ghifar dan Aslam — 
1042 

Sebaik-Baik Manusia —1045 
Keutamaan Wanita Quraisy—1047 
Persahabatan Antara Rasuiullah dan Para 
Shahabat —1048 

Keutamaan Para Shahabat, Orang-Orang 
Setelahnya, dan Orang-Orang Setelahnya — 
1048 

Sabda Nabi 3Ü, *Tidak akan Datang Seratus 
Tahun Lagi, Sedangkan di Atas Bumi Masih 
Ada Orang yang Ada Sekarang Ini" —1051 
Haram Mencaci Para Shahabat Nabi —1052 
Keutamaan Persia —1053 


BAB 47 

ADAB, HUBUNGAN SILATURAHMI, 
DAN BAKTI KEPADA ORANG TUA 


Mendahulukan Bakti Kepada Orang Tua 
Daripada Shalat Sunah dan Lainnya —1056 


Pentingnya Silaturahmi dan Haram 
Memutuskannya —1058 
Larangan Iri, Saling Benci, dan Membelakangi 
— 1061 

Haram Mendiamkan Saudara Muslim Selama 
Tiga Hari Tanpa Ada Alasan yang SyarM — 
1061 

Haramnya Berprasangka Buruk, Memata- 
Matai, Berlomba Menghasut, Membenci, dan 
Membelakangi —1062 
Apa Saja yang Menimpa Orang Mukmin Ada 
Pahalanya—1063 
Haramnya BerbuatZalim —1066 
Menolong Saudara yang Berbuat Zalim Atau 
yang Dizalimi —1068 

Kasih Sayang di Antara Orang-Orang Mukmin 
— 1070 

Mengambil Harta Orang yang Dikhawatirkan 
Kekejamannya —1071 

Orang yang Dikutuk dan Dimaki Oleh Nabi 
Padahal la Tidak Berhak Mendapat Hai Itu, 
Maka Berubah Menjadi Rahmat dan Penebus 
Dosa Baginya —1072 
Dusta yang Dibolehkan —1073 
Keutamaan Jujur dan Buruknya Dusta — 
1073 

Keutamaan Orang yang Bisa Menahan Nafsu 
Ketika Marah —1074 
Larangan Memukul Wajah —1076 
Memegang Ujung Senjata Tajam Ketika di 
Tempat Umum Atau Masjid —1076 
Larangan Menunjuk Seorang Muslim dengan 
Senjata —1077 

Keutamaan Menyingkirkan Gangguan dari 
Tengah Jalan —1078 

Haram Menyiksa Kucing dan Binatang 
Lainnya yang Tidak Mengganggu —1078 
Berbuat Baik Kepada Tetangga —1078 
Anjuran Memberi Bantuan Dalam Hai yang 
Tidak Haram — 1080 

Berteman dengan Orang Saleh dan Menjauhi 
Teman Buruk — 1080 


••• 


XXIII 



Keutamaan Berbuat Baik Kepada Anak 
Perempuan —1081 

Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati 
Anaknya Laiu Merelakannya —1082 

Bila Allah Cinta Kepada Hamba Maka 
Didntakan Kepada Hamba-Hamba-Nya — 
1084 

Seseorang akan Berkumpul dengan Orang 
yang la Cintai — 1084 


BAB 48 
TAKDIR 


Pendptaan Anak Adam Dalam Perut Ibunya 
dan Ketetapannya —1087 

Perdebatan Adam dengan Musa — 
1092 

Telah DUetapkan Bagl Anak Adam Bagiannya 
dari Zina dan Lainnya —1094 

Tiap Bayi Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah — 
1094 


BAB 49 
ILMU 


Larangan Mengikuti Ayat Mutasyabih 
dan Hati-Hati Terhadap Orang yang 
Mengikutinya, dan Larangan Bertentangan 
Tentang Al-Qur'an — 1097 

Penentang yang Keras dan Keras Kepala — 
1099 

Mengikuti Jejak Yahudi dan Nasrani —1100 
Tercabutnya Ilmu dan Maraknya Kebodohan 
dan Fitnah di Akhir Zaman —1100 


BAB 50 

_ ZIKIR DAN ISTIGHFAR _ 

Anjuran Berzikir Kepada Allah — 1103 

Nama-Nama Allah dan Keutamaan Orang 
yang Menjaganya —1104 

Bersungguh-Sungguh Dalam Berdoa —1106 


Makruh Mengharap Kematian karena 
Musibah yang Menimpa —1106 

Mendntai Perjumpaan dengan Allah Maka 
Allah Mendntai Perjumpaan Dengannya — 
1108 

Keutamaan Zikir, Doa, dan Mendekatkan Diri 
Kepada Allah —1108 

Keutamaan Majelis Zikir —1109 
Keutamaan Tahlil, Tasbih, dan Doa —1111 
Merendahkan Suara Saat Berzikir —1113 

Mohon Perlindungan dari Buruknya Fitnah 
dan Lainnya —1115 

Mohon Perlindungan dari Kelemahan, 
Kemalasan, dan Lainnya —1116 

Mohon Perlindungan dari Buruknya Takdir, 
Kesengsaraan, dan Lainnya — 1117 

Memohon Perlindungan dari Segala 
Perbuatan Buruk— 1120 

Membaca Tasbih Pada Awal Siang dan Ketika 
HendakTidur—1121 

Anjuran Berdoa Saat Mendengar Ayam 
Berkokok —1122 

Doa Ketika Dalam Kesulitan — 1123 

Doa Dikabulkan Selama Orang yang Berdoa 
TidakTerburu-Buru — 1124 

Mayoritas Penduduk Surga adalah Orang- 
Orang Fakir dan Mayoritas Penduduk Neraka 
adalah Wanita —1124 

Kisah Tiga Orang yang Terkurung Dalam Gua 
— 1126 


BAB 51 

_ TOBAT _ 

Anjuran Bertobat — 1129 
Luasnya Rahmat Allah — 1131 

Kecemburuan Allah dan Pengharaman 
Segala yang Keji — 1136 

Diterimanya Tobat Seorang Pembunuh 
Walaupun Orang yang Dibunuh Banyak — 
1139 


xxiv 



Haditsul Ifki (Tuduhan Dusta) dan Tobatnya 
Penuduh Zina —1154 

Tanda-Tanda Orang Munafik dan Hukum 
Mereka —1173 

Tanda-Tanda Hari Kiamat, Surga, dan Neraka 

— 1179 

Bangkit dari Kubur dan Sifat Bumi Pada Hari 
Kiamat —1183 

Hidangan Penduduk Surga —1183 
Pertanyaan Yahudi Kepada Nabi Tentang 
Ruh —1185 

Firman Allah: dan Allah Sekali-Kali Tidak akan 

Mengazab Mereka, Sedang Kannu Berada di 

Antara Mereka —1187 

Asap (Ad-Dukhän) —1188 

Terbelahnya Bulan —1189 

Tak Ada Seorang Pun yang Lebih Sabar 

Daripada Allah —1191 

Orang Kafir Berjalan di Atas Mukanya —1192 

Perumpamaan Orang Mukmin Seperti 
Tanaman yang Berbatang Lentur—1193 

Memperbanyak Amal dan Tekun Beribadah 

— 1196 

Sederhana Dalam Memberi Nasihat —1197 


BAB 52 

PENDUDUK SURGA DAN 
KENIKMATANNYA 


Pohon di Surga — 1200 
Allah akan Memberikan Rida-Nya Kepada 
Penduduk Surga — 1201 
Penduduk Surga akan Melihat Orang-Orang 
di Kamar Bagaikan Gugusan Bintang di Langit 
— 1202 

Rombongan Pertama yang Masuk Surga 
Bagaikan Bulan Pumama — 1203 

Kemah di Surga —1204 

Orang-Orang yang Hatinya Tawakal Seperti 

Burung akan Masuk Surga —1204 

Panas dan Dalamnya Neraka Jahanam — 

1205 


Penghuni Surga dan Penghuni Neraka — 
1205 

Kerusakan Dunia dan Penjelasan Tentang 
Berkumpul di Mahsyar Pada Hari Kiamat — 
1211 

Sifat Hari Kiamat —1213 

Mayit akan Diperlihatkan Tempatnya di Surga 

Atau Neraka dan Keberadaan Siksa Kubur — 

1214 

Ketetapan Adanya Hisab —1217 


BAB 53 

FITNAH DAN TANDA-TANDA KIAMAT 

Tibanya Berbagai Fitnah dan Terbukanya 
Benteng Ya'juj Ma'juj —1219 
Tentara yang akan Menyerang Ka'bah 
Dimusnahkan —1220 

Turunnya Fitnah Seperti Turunnya Hujan — 
1221 

Khotbah Nabi Tentang Apa yang akan Terjadi 
hingga Hari Kiamat —1224 
Fitnah Itu Bergelombang Seperti Gelombang 
Laut—1224 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum Api 
Keluar dari Hijaz —1226 

Fitnah Itu Terjadi dari Timur Tempat 
Naiknya Tanduk Setan — 1226 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum Suku 
Daus Menyembah Berhala Dzul Khalashah — 
1227 

Tidak akan Terjadi Hari Kiamat Sebelum 
Seseorang Ingin Mengganti Kubur Orang 
yang Telah Mati — 1227 

Ciri-Ciri Dajjal —1234 

Dajjai Haram Masuk Madinah —1236 

Dajjal Sangat Hina di Sisi Allah —1237 

Dekatnya Hari Kiamat —1238 

Zuhud, Tawadhu', dan Sikap Sederhana — 

1240 

Berbuat Baik Kepada Janda, Miskin, dan Anak 
Yatim —1250 


xxv 



Keutamaan Membangun Masjid —1251 
Menjaga Lisan —1252 

Hukuman Bagi Orang yang Memerintahkan 
Kebaikan Tapi ia Sendiri Tidak Melakukannya 
— 1252 

Larangan Membuka Aib Diri Sendiri —1253 

Mendoakan Orang Bersin dan Larangan 
Menguap —1254 

Tentang Tikus, Binatang yang Berubah 
Bentuk —1255 

Orang Mukmin Tidak akan Terperosok Dua 
Kali Pada Satu Lubang —1256 

Larangan Memuji Secara Berlebihan —1256 

Berhati-Hati Dalam Menceritakan Hadits dan 
Menulis Ilmu —1258 

Hijrah —1258 


BAB 54 
TAFSIR 


Firman Allah, Ulä'ikal Ladzina Yad'üna 
Yabtaghüna ila Rabbihimul Wasilah —1267 

Tentang Surat Bara'ah, Al-Anfal, dan Al-Hasyr 
— 1268 

Ayat yang Mengharamkan Minuman Keras 
— 1268 

Indeks —1270 


xxvi 



PENGANTAR PENERBIT 


S egala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada Nabi junjungan kita, Muhammad serta para keluarga, shahabat, dan pengikut 
beliau hingga akhir zaman. 

Alhamdulillah, akhimya kami dapat merampungkan pengerjaan kitab yang berjudul asli 
Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun 
ini. Buku yang kami juduli Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim ini berisi 1.906 hadits 
shahih disertai syarh lafzhiyyah —semacam tafsir singkat—untuk kata-kata atau kabinat yang 
dipandang penting. 

Perlu diketahui, Ibnu Ash-Shalah Asy-Syahruzi Asy-Syafi'i telah membagi tingkatan hadits- 
hadits shahih dalam tujuh peringkat. Adapun peringkat pertama menurut beliau ialah yang 
kesahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kitab ini menduduki peringkat tersebut, 
yaitu hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hai ini berarti, kitab ini adalah kitab yang 
paling shahih setelah Al-Qur’an. 

Selain kelebihan yang telah disebutkan di atas, kami juga menambah beberapa fitur, seperti 
biografi perawi, pengantar ilmu musthalah hadits, rekomendasi para ulama terhadap buku ini, 
dan penjelasan singkat terhadap beberapa hadits yang perlu dijelaskan sehingga pembaca bisa 
mudah memahami. Tidak sampai di situ saja, pada akhir buku kami juga menyertakan indeks 
istilah dalam hadits. 

Harapan kami, semoga dengan diterbitkannya buku ini bisa menambah wawasan keilmuan 
kita perihal khazanah Islam. Selain itu, semoga buku ini juga bisa mempermudah kaum 
muslimin dalam mempelajari mutiara hadits Nabi. 


Solo, januari 2015 
Beirut Publishing 


XXVII 



TESTIMONI PARA ULAMA TERHADAP KITAB 
AL-LU’LU’ WAL MARJAN DAN SHAHIHAIN 
(SHAHIH AL-BUKHARI DAN SHAHIH MUSLIM) 


"Kitab yang agung ini selalu menjadi 
perhatian para ulama dan mahasiswa, 
mereka jadikan sebagai referensi dari hadits- 
hadits yang disepakati oleh Imam Eukhari 
dan Muslim.” (SyaikhYahya bln All Al-Hajurl, 
ulama Yaman). 

”KitabAZ-Lu7u'u/a/Maiyan,karyaMuhammad 
Fu’ad Abdul Baqi adalah sebuah kitab yang 
sangat bagus danbermanfaat. Paramahasiswa 
saling berlomba-lomba untuk menghafal dan 
mengkajinya, mempennudah para peneliti 
dan muhaqiq dalam mengetahui hadits- 
hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari 
dan Muslim. Dan kesempumaan hanya 
milik Allah semata.” (Syaikh Muhammad bin 
AbdulWahhab Al-Washshabi). 

"Di kolong langit ini tidak ada kitab yang lebih 
sahih setelah kitab suci Al-Qur’an selain kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta 
kitab-kitab yang dihimpun dari keduanya 
seperti kitab Al-Janiu bainash Shahihain, 
karya Al-Humaidi dan Abdul Haq Al-Isybili." 
(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah). 

“Sekiranya seorang suami bersumpah akan 
mentalak istrinya (jika sumpahnya tidak 
terbukti), bahwa kitab Shahih Al-Bukhari dan 
Shahih Muslim berisi sabda-sabda Nabi yang 


dihukumi sahih oleh keduanya, talaknya 
tidak akan jatuh dan ia tidak akan melanggar 
sumpah tersebut karena memang ulama 
kaum muslimin telah sepakat atas kesahihan 
kedua kitab tersebut.” (Imam Haramaln Al- 
Juwaini). 

"Orang-orang memakai istilah muttafaq 
'alaih dan memaknainya dengan hadits- 
hadits yang disepakati sahih oleh Imam 
Bukhari dan Muslim, bukan disepakati oleh 
umat Islam. Akan tetapi, umat Islam lazim 
menyepakati hai itu karena mereka semua 
sepakat menerima seluruh hadits yang 
disepakati oleh keduanya. Ini semua telah 
menjadi sesuatu yang pasti benar dan teruji." 
(Ibnu Ash-Shalah). 

"Umat Islam telah bersepakat atas kesahihan 
kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
serta kewajiban untuk mengamalkan 
keduanya.” (Imam Nawawl dalam Tahdzibul 
Asmä’ wal Lughät }. 

"Seluruh ulama dari penjuru timur dan barat 
sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih 
sahih setelah kitab suci Al-Qur’an selain kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.” 
(Badruddin Al-’Aini, wafat 855 H). 


xxviii 



"Hadits yang memiliki banyak indikasi sahih 
berfungsi sebagai ilmu yang dapat dijadikan 
dalil, terkecuaü bagi mereka yang menolak. 
Hadits semacam itu ada banyak macam. Di 
antaranya hadits-hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih 
mereka yang tidak sampai pada derajat hadits 
mutawatir. Hadits semacam ini memiliki 
beberapa indikasi kesahihan, di antaranya: 
nama besar keduanya (Bukhari dan Muslim) 
dalam permasalahan ini (hadits), dan 
keunggulan keduanya dalam memilih hadits 
sahih dari para ulama hadits yang lain. 
Serta, kesepakatan ulama untuk menerima 
kitab Bukhari dan Muslim. Penerimaan 
ini saja sudah sangat cukup dalam 
memfungsikannya sebagai ilmu yang dapat 
dijadikan dalil daripada sekadar banyaknya 
jalur periwayatan yang tidak sampai pada 
derajat mutawatir.” (Al-Haflzh Ibnu Hajar 
dalam Syarh Nukhbatil Fikri ). 

"Kitab Shahihain, sebuah kitab hadits paling 
sahih setelah Al-Qur’an menurut kesepakatan 
kaum muslimin dari kalangan ahli hadits dan 
selain mereka. Keunggulan keduanya atas 
kitab-kitab hadits yang lain ialah sebagai 
satu-satunya kitab yang menghlmpun hadits- 
hadits paling sahih dari seluruh hadits sahih 
yang ada, membuang hadits-hadits dha’if 
dan matan-matan yang tidak dikenal dengan 
kaidah yang sangat kuat dan persyaratan 
yang ketat. Keduanya sangat sukses dalam 
hai ini. Tidak ada generasi setelahnya seperti 
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, 
dan lainnya yang sesukses keduanya dalam 
menghimpun hadits sahih. Sampai-sampai 
sudah menjadi rahasia umum bahwa bila 
sebuah hadits diriwayatkan oleh Syaikhani 
(Bukhari dan Muslim) atau salah satu dari 
keduanya, berarti telah lulus uji dan termasuk 
dalam hadits sahih dan selamat (dari cacat). 
Tidak ada keraguan dalam hai ini, dan itulah 


yang menjadi pedoman kami.” (Syaikh 
Muhammad Nashlruddln Al-Albani). 

"Hngkatan hadits-hadits sahih ada tujuh. 
Tingkat pertama ialah yang kesahihannya 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 
Rinciannya ialah sahih muttafaq ‘alaih 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sahih 
hanya diriwayatkan oleh Bukhari, sahih hanya 
diriwayatkan oleh Muslim, sahih menurut 
syarat yang ditentukan oleh Bukhari dan 
Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan 
hadits itu, sahih hanya menurut syarat 
Bukhari, tetapi ia tidak meriwayatkannya, 
sahih hanya menurut syarat Muslim, tetapi ia 
tidak meriwayatkannya, dan sahih menurut 
riwayat lain-lainnya, tidak menurut syarat 
keduanya. 

Kesemuanya ini termasuk hadits sahih 
yang dapat diterima oleh umat Islam dalam 
menentukan hukum.” (Ibnu Ash-Shalah Asy- 
Syahruzi Asy-Syafi'i). 


xxix 



BIOGRAFI IMAM BUKHARI DAN MUSLIM 


— BIOGRAFI IMAM BUKHARI — 

Nama lengkap Imam Bukhari adalah 
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin 
Al* Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al- 
Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat setelah 
shalat Jumat, 13 Syawwal 194 H di kota 
Bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih 
populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena 
penggunaan huruf ai dirasa kurang familiar di 
Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut 
beliau Imam Bukhari atau Bukhari. 

Bukhari dididik dalam keluarga yang 
berilmu. Ismail, bapaknya, adalah seorang 
ahli hadits yang mempelajarinya dari 
sejumlah ulama terkenal, seperti Malik bin 
Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin 
Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari 
masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh 
sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya 
meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang 
berkecukupan dari harta yang halal dan 
berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari 
sebagai media untuk sibuk dalam menuntut 
ilmu. 

Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. 
Suatu ketika ibunya bermimpi melihat 
Khalilullah Nabi Ibrahim berujar 

kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah 
telah memulihkan penglihatan putramu 
karena banyaknya doa yang kamu panjatkan 


kepada-Nya.” Menjelang pagi harinya, ibu 
Imam Bukhari mendapati penglihatan 
anaknya telah sembuh. Menginjak usia 
16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya 
mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal 
di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa 
saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri 
yang telah ia singgahi dalam rangka rihlah 
mempelajari hadits antara lain Khurasan, 
Bashrah, Kufah, Baghdad, Hijaz (Makkah 
dan Madinah), Syam, Al-Jazirah (kota-kota 
yang terletak di sekitar Dajlah dan Eufrat), 
dan Mesir. 

Guru dan Murldnya 

Imam Bukhari berjumpa dengan 
sekelompok kalangan atba’ut tabiln muda, 
dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, 
sebagaimana beliau juga meriwayatkan 
dengan jumlah yang sangat besar dari 
kalangan selain mereka. Dalam masalah ini 
beliau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa 
yang semuanya dari kalangan ahlul hadits. 
Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang 
telah beliau riwayatkan hadisnya ialah 
Abu ‘Ashim An-NabU, Makki bin Ibrahim, 
Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba', 
Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Hambal, 
dan sebagainya. Sedangkan di antara murid 
beliau adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj 
An-Naisaburi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, 


xxx 



Al-Imam Shalih bin Muhammad, dan 
sebagainya. 

Meskipun Imam Bukhari sibuk dengan 
menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi 
dia merupakan individu yang mengamalkan 
ilmu yang dimilikinya. Dia merupakan 
pribadi yang banyak mengerjakan shalat, 
khusyuk, dan banyak membaca Al-Qur'an. 

Sangat banyak sekali para ulama yang 
memberikan kesaksian atas keilmuan Imam 
Bukhari. Di antara mereka ada yang dari 
kalangan guru-gurunya dan teman-teman 
seperiode dengannya. Adapun periode 
setelah meninggalnya Bukhari sampai 
saat ini, kedudukan Imam Bukhari selalu 
bersemayam di dalam relung hati kaum 
muslimin, baik yang berkecimpung dalam 
masalah hadits maupun dari kalangan awam 
kaum muslimin. 

Karya-Karya Imam Bukhari 

Banyak buku yang ditulis oleh Imam 
Bukhari. Di antaranya ialah Al-Jami' as-Sahih, 
Al-Adäb al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, 
At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir, At- 
Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitäb 
al-Tlal, Raful Yadain fi ash-Shalah, Birrul 
Walidain, Kitäb al-Asyribah, Al-Qira'ah 
Khalfa al-Imam, Kitäb ad-Dhuäfa, Usami 
ash-Shahabah, Kitab al-Kuna, Al-Hibbah, Al- 
Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah 
wa at-TabVin, dan Masyikhäh. 

Semua karya Imam Bukhari sangat 
penting dalam ilmu hadits, tetapi yang 
paling terkenal adalah kitab Al-Jami’ Ash- 
Shahih yang lebih populer dengan Shahih Al- 
Bukhari. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau 
berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika 
beliau berada di Madinah. Dari sekian ribu 
hadits yang dihafalnya, untuk dimasukkan 
di dalam kitabnya itu ia mengadakan seleksi 
ketat. Sedap hendak memasukkan hadits 
ke dalam kitabnya, beliau melakukan shalat 


sunah dan beristikharah. Bilamerasamantap, 
beliau baru memasukkan hadits tersebut. 
Beliau melakukan hai ini selama lebih kurang 
16 tahun. 

Wafat Beliau 

Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. 
Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum 
Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi 
beberapa familinya. Namun, di sana beliau 
jatuh sakit selama beberapa hari. Dan 
akhimya beliau meninggal pada hari sabtu, 
tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam 
Idul Fitri dalam usia 62 tahim kurang 13 hari. 
Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur 
pada Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu 
merahmadnya dan ridla kepadanya. 


— BIOGRAFI IMAM MUSLIM — 

Nama lengkapnya adalah Muslim bin ai* 
Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi 
an-Naisaburi. Beliau lahir pada 204 Hijriyah. 
Beliau belajar semenjak kecil di kampung 
halamannya di hadapan para syaikh di sana. 
Al-Hajaj, ayahnya, adalah dari kalangan 
masyayikh, yaitu termasuk dari kalangan 
orang yang memperhatikan ilmu dan 
berusaha untuk memperolehnya. 

Hampir semua pusat kajian hadits tidak 
luput dari persinggahannya. Sebab, rihlah 
dalam rangka menuntut hadits merupakan 
syi’ar ahlul hadits pada abad-abad pertama. 
Rihlah pertama beliau adalah rihlah untuk 
menunaikan ibadah haji pada tahun 220 
hijriah. Pada saat itu dia masih muda belia. 
Di sana dia beijumpa dengan syaikhnya, 
Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi di 
Makkah, dan mendengar hadits darinya, 
sebagaimana beliau juga mendengar hadits 


xxxi 



dari Ahmad bin Yunus dan beberapa ulama 
hadits lainnya ketika di tengah perjalanan 
di daerah Kufah. Dia kemudian kembali lagi 
ke negerinya dan tidak memperpanjang 
rihlahnya pada saat itu. 

Beliau kembali melakukan rihlah yang 
kedua ke beberapa negeri Islam. Rihlah ini 
dimulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau 
berkeliling dan memperbanyak mendengar 
hadits, sehingga beliau mendengar dari 
banyak ahli hadits, dan mengantarkan beliau 
kepada derajat seorang imam dan kemajuan 
di bidang ilmu hadits. Beberapa negeri yang 
beliau masuki, di antaranya ialah Khurasan 
dan daerah sekitarnya, Ar-Ray, Iraq (beliau 
memasuki Kufah, Bashrah, dan Baghdad), 
Hijaz (beliau memasuki Makkah dan 
Madinah), Asy-Syam, dan Mesir. 

Guru dan Muridnya 

Al-Hafizh Adz-Dzahabi telah menghitung 
jumlah guru yang diambil riwayatnya 
oleh Imam Muslim dan dicantumkan di 
dalam kitab shahihnya, dan jumlah mereka 
mencapai 220 orang. Dan masih ada lagi 
selain mereka yang tidak dicantumkan di 
dalam kitab shahihnya. 

Di antara guru-guru beliau yang paling 
mencolok adalah Abdullah bin Maslamah 
Al-Qa’nabi, Al-Imam Muhammad bin Isma’il 
Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al- 
Imam Ishaq bin Rahuyah al-Faqih ai Mujtahid 
Al-Hafizh, Yahya bin Ma’in, dan sebagainya. 
Sedangkan di antara penuntut ilmu yang 
menjadi murid beliau adalah Muhammad 
bin Abdul Wahhab al-Farra', Abu Hatim 
Muhammad bin Idris ar-Razi, Abu Bakar 
Muhammad bin An-Nadlr bin S alam ah al- 
Jarudi, Abu Isa at-Tirmidzi, dan sebagainya. 

Karya-Karya Beliau 

Imam Muslim mempunyai karya dalam 
bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup 


banyak. Di antaranya ada yang sampai 
kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak 
sampai. Adapun hasil karya beliau yang 
sampai kepada kita adalah Al-JamV ash 
Shahih, Al-Kuna wa Al-Asma', Al-Munfaridät 
wa al-Wildan, Ath-Thabaqät, Rijalu ‘Urwah 
binAzZubair, dan At-Tamyiz. 

Sedangkan hasil karya beliau yang tidak 
sampai kepada kita adalah Al-Musnad ai 
Kabir ‘Ala ar-Rijal, Al-Jami'al-Kabir, Al-Ilal, 
Al-Afräd, Al-Aqrän, Su'alät Muslim, Hadits 
‘Amru bin Syu‘aib, Al-Intifä’ bVahabbi as 
sibä’, Masyayikhu Malik, Masyayikhu Ats- 
Tsauri, Masyayikhu Syu'bah, Man laisa lahu 
illa räwin waahid, Kitab alMukhadldlramin, 
Awladu ash-shahabah, Dzikru awhämi ai- 
Muhadditsin, dan Afrädu Asy-Syamiyyin. 

Wafatnya beliau 

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sõre, 
dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, 
salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari 
Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 
Mei 875 dalam usia 55 tahun. 


xxxii 



TUJUH PERAWI HADITS TERBANYAK 


A da tujuh shahabat Rasulullah yang 
meriwayatkan lebih dari 1.000 hadits 
semasa hidup beliau. Mereka tercatat 
sebagai para shahabat Nabi yang terbanyak 
meriwayatkan hadits. Ketujuh shahabat 
tersebut adalah Abu Hurairah, Abdullah bin 
Ümar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin 
Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Said Al-Khudri. 

Berikut adalah uralan singkat mengenai 
ketujuh shahabat Rasulullah jgjj tersebut: 

1. Abu Hurairah 

Nama aslinya Abdus Syamsi. Setelah 
masuk Islam pada saat Perang Khaibar, ia 
mengganti namanya menjadi Abdur Rahman 
As-Shahri. Kemudian oleh Rasulullah ia diberi 
gelar Abu Hurairah, yang berarti “Bapak 
kucing ketil.” Nama ini diberikan setelah ia 
membawa seekor kucing kecil ke hadapan 
Rasul jgjjj. 

Kecintaannya kepada Rasulullah sangat 
luar biasa. Sejak memeluk Islam ia belum 
pemah berpisah dengan Rasul kecuali saat 
tidur. Selama empat tahun ia berteman 
dengan Rasulullah 3 g| hingga wafatnya. Ia 
selalu mengikuti ke mana beliau pergi. 

Abu Hurairah bukan tipe penulis. Tidak 
seperti Abdullah bin Amru m (meriwayatkan 
700 hadits) yang selalu menuliskan apa 
yang ia dengar dari Rasulullah jgg. Namun, 
Abu Hurairah memiliki ingatan yang sangat 


kuat. Ia pemah berkata, "Tidak seorang pun 
dari shahabat-shahabat Rasulullah yang 
menandingi aku dalam hai menghafal hadits, 
kecuali Abdullah bin Amm. Sesungguhnya 
(perbedaannya adalah) ia menüüs dan aku 
tidak.” 

Tak heran bila Abu Hurairah tercatat 
sebagai shahabat Rasul yang terbanyak 
meriwayatkan hadits. Ia meriwayatkan 
hadits sebanyak 5.374 hadits. Nabi sendiri 
pemah berkata kepada Abu Hurairah, 
"Barang siapa yang merentangkan 
selendangnya hingga hadisku selesai, laiu 
ia meUpatnya kembaü, maka ia tak akan 
lupa pada apa saja yang ia dengar dariku.” 
Setelah mendengar ini Abu Hurairah langsung 
merentangkan selendangnya dan beüau 
mengutarakan hadits yang amat banyak, 
kemudian memeluk Abu Hurairah m. "Demi 
AUah,” kata Abu Hurairah, "Setelah itu aku 
tidak pemah lupa pada apa yang aku dengar 
dari beüau.” 

2. Abdullah bin Ilmar m 

Ia adalah putra Ümar bin Khatthab dan 
saudara kandung Hafshah, istri Nabi. Tercatat, 
Abdullah telah meriwayatkan sebanyak 2.630 
hadits (jumlah kedua terbanyak setelah Abu 
Hurairah). 

Abduüah sangat setia mengikuti 

Rasuluüah Jika Rasul jg| menunaikan 


xxxiii 



shalat, ia bermakmum di belakang beliau. 
Jika beliau berdoa dengan berdiri maka 
Abdullah ikut berdiri dan mengamininya. 
Bahkan ketika beliau turun dari unta betina 
setelah mengeiilingi kota Mekah dan 
menunaikan shalat dua rakaat, Abduiiah pun 
ikut mengitari Mekah dan shalat dua rakaat 
sesudahnya, sebagaimana yang ia saksikan. 

Tak heran jika Ummul Mukminin, 
Aisyah, berkata, "Tidak seorang pun shahabat 
yang setara Ibnu Ümar dalam mengikuti jejak 
Rasulullah." Abdullah juga sangat berhati- 
hati dalam meriwayatkan hadits. Ia tak mau 
meriwayatkan suatu hadits, kecuali yang 
benar-benar ia ingat huruf demi hurufnya. 

Selain itu, Ibnu Ümar selalu bangun untuk 
menunaikan shalat Tahajud dan memohon 
ampun pada waktu sahur seraya menangis. 
Sedap kali ia mendengar ayat-ayat peringatan 
dilantunkan, ia selalu mengeluarkan air mata 
sebagaimana ayahnya. 

3. Anas bin Malik m 

Anas bin Malik berada pada urutan 
ketiga terbanyak meriwayatkan hadits. Ia 
telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits, 
setingkat di bawah Abdullah bin Ümar. 
Ayahnya bernama Malik bin Nadhir as» yang 
nasabnya bersambung dengan Adi bin Najjar 
m. 

Saat Anas berusia 10 tahun, ibunya 
menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk 
menjadi pelayan beliau. Beliau memanggil 
Anas dengan sebutan Dzal Udzunaini, yang 
artinya "yang punya dua telinga.” 

Anas tidak mengikuti perang Badar, 
karena usianya saat itu masih sangat muda. 
Namun, pada perang-perang lain, Anas 
selalu tampil berani. Tatkala Abu Bakar 
bermusyawarah untuk mempergunakan 
tenaga Anas, Ümar sangat memuji usul 
tersebut dan berkata, “Anas adalah seorang 


pemuda yang pandal menüüs dan terkenal 
pula ketakwaannya, karena ia lama 
bersahabat dengan Rasulullah.” 

Ibnu Sirin berkata, "Anas m adalah 
orang yang paling baik dalam melaksanakan 
shalat, di rumah atau di perjalanan.” Sedang 
Abu Hurairah berkata, "Saya belum pernah 
berjumpa dengan orang yang seperti Ibnu 
Sulaim (Anas m) dalam melaksanakan 
shalat.” 

4. Aisyah 

Ia lahir di Mekah empat tahun sesudah 
kenabian Muhammad 3 $g. Ia adalah putri dari 
Abu Bakar m dan Ummi Ruman. Ia adalah 
istri Rasul setelah wafatnya Khadijah m . Ia 
memeluk Islam selagi masih kecil, bersama 
delapan orang yang lain. 

Aisyah adalah gadis yang cerdas dan 
pandai berbahasa. Ia juga menguasai ilmu 
kesehatan dan ilmu nasab. Seorang shahabat 
bernama Zuhri pernah berkata, "Seandainya 
ilmu Aisyah dibandingkan dengan semua 
ilmu istri-istri Nabi dan semua wanita Arab, 
niscaya ilmu Aisyah-lah yang lebih utama.” 

Sahabat yang lain berkata, "Saya belum 
pernah melihat orang yang lebih pandai dari 
Aisyah tentang ilmu kesehatan, syair, dan 
ilmu fikih.” 

Rasulullah begitu sayang kepada Aisyah 
^. Pada suatu kesempatan beliau berkata 
kepada Aisyah 3 $, "Rasa cintaku kepadamu 
wahai Aisyah, seperti Al- Urwatul Wutsqa 
(pegangan yang kuat).” 

Pada kesempatan lain, seorang shahabat 
bernama Amru bin Ash bertanya kepada 
Rasulullah tentang siapa yang paling beliau 
cintai. Beliau menjawab, “Yang pertama 
adalah Aisyah, kemudian Abu Bakar, Ümar 
bin Khatthab, dan shahabat-shahabat yang 
lain.” 


xxxiv 



Semasa hidupnya, Aisyah telah 
meriwayatkan 2.210 hadits. Keunggulan 
Aisyah dalam meriwayatkan hadits, kadang- 
kadang ia bisa mengkonklusikan)beberapa 
masalah. Ia kerap berijtihad sendiri laiu 
diikuti oleh para shahabat yang lain. 

5. Abdullah bin Abbas ass 

Pada usia tujuh tahun Abdullah telah 
menempel pada Rasulullah bagaikan alis 
dengan mata. Ia juga biasa diboncengkan 
Nabi ketika berpergian, laksana orang dengan 
bayangannya. Abdullah bercerita, "Ketika 
Rasulullah hendak shalat, beliau memberikan 
isyarat agar aku berdiam di belakangnya. 
Setelah selesai shalat, beliau menatapku 
seraya bertanya, ‘Mengapa engkau tidak 
berdiri di sampingku wahai Abdullah?’ Aku 
menjawab, 'Karena engkau sangat mulia 
dalam pandanganku. Aku sangat keberatan 
berdiri di sampingmu.’ Kemudian Rasulullah 
mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, 
‘Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang hak dan 
hikmah kepadanya.”' 

Doa tersebut temyata dikabulkan. Putra 
Abbas bin Abdul Muthallib, paman Rasulullah 
ini menjadi sosok yang berilmu luas dan ahli 
fiqih yang mendetil. Sepanjang hidupnya ia 
telah meriwayatkan sebanyak 1.660 hadits. 

6. Jabir bin Abdullah m 

Setiap orang yang betjumpa dengannya, 
banyak menimba ilmu darinya. Di Masjid 
Nabi di Madinah, ia memiliki ‘halaqoh’, 
tempat orang-orang menuntut ilmu dan 
bertakwa. 

Jabir bin Abdullah m pemah mengikuti 
peristiwa bersejarah bersama ayahnya dalam 
baiat Aqabah. Ia juga beijihad menyertai 
Rasulullah dalam banyak peperangan, 
kecuali Perang Badar dan Perang Uhud. Pada 


kedua perang tersebut, ayahnya, Abdullah 
bin Amru, mencegahnya untuk ikut. 

Setelah sang ayah wafat pada Perang 
Uhud, Jabir tak pemah lagi absen menyertai 
Rasulullah $^§ di medan jihad. Dan selama 
berada di sisi beliau, Jabir telah mampu 
meriwayatkan 1.540 hadits. 

7. Abu Said Al-Khudri 

Nama aslinya Sa’ad bin Malik bin 
Sanan. Namun, ia lebih dikenal dengan 
julukan Abu Said al-Khudri. Ia adalah 
salah seorang shahabat yang dibaiat oleh 
Rasulullah untuk berpegang pada tali Allah 
dengan meninggalkan hal-hal yang tercela. 
Bersamanya dibaiat juga Abu Dzar Al- 
Ghifari, Sahal bin Sa’ad, Ubadah bin Shamit, 
dan Muhammad bin Maslamah. Abu Said 
tampil dalam perang Bani Musthalik, perang 
Khandak, dan perang sesudahnya sebanyak 
12 kali. 

Abu Said telah meriwayatkan 1.170 
hadits. Kepada orang yang bertanya untuk 
menulis hadits darinya, ia berkata, “Jangan 
ditulis hadits, tapi hafalkanlah sebagaimana 
kami menghafalkannya." 


xxxv 



PENGANTAR SINGKAT 
SEPUTAR HADITS 


A. PENGERTIAN HADITS 

Hadits adalah laporan tentang sunah 
Rasulullah $§, yaitu segala sesuatu yang 
disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa 
perkataan, perbuatan, maupun persetujuan 
atas perkataan atau perbuatan orang laln. 
Hadits yang isinya berupa perkataan (sabda) 
Rasulullah 3ü disebut sebagai hadits qauly, 
yang berupa perbuatan disebut sebagai 
hadits fi'ly, dan yang berupa persetujuan 
disebut sebagai hadits taqriry. Di samping 
itu, ada juga hadits-hadits yang isinya 
berupa gambaran mengenai karakteristik 
Rasulullah jgš, baik perangai fisik ( washfun 
khalqy) maupun sifat non-fisik ( washfun 
khuluqy). 

Karena berisikan informasi mengenai 
sunah Rasulullah £§, hadits menduduki 
posisi yang sangat penting dalam agama 
Islam. Sunnah merupakan dasar hukum 
kedua setelah Al-Qur’an sekaligus 
merupakan penjelasan (tafsir) yang paüng 
otentik mengenai segala hai dalam Al- 
Qur’an. Oleh karena itu, proses pelestarian 
dan pemeliharaan sunah merupakan suatu 
hai yang sangat vital di dalam agama Islam. 

Pelestarian sunah dilakukan melalui 
penelusuran terhadap hadits-hadits yang 
ada berikut pencatatannya dalam buku- 
buku serta periwayatannya dari generasi ke 
generasi. Sedangkan pemeliharaan sunah 


dilakukan melalui penyeleksian terhadap 
hadits-hadits yang ada sehingga hadits- 
hadits yang valid dan akurat bisa disaring dari 
hadits-hadits yang salah dan paisu. 

Sebagai sebuah periwayatan, hadits 
biasanya terdiri dari dua bagian. Pertama, 
bagian jalur periwayatan yang disebut 
sebagai sanad. Kedua, bagian isi laporan 
yang disebut sebagai matan. Bagian sanad 
berisi rangkaian perawi ( rawi) hadits beserta 
redaksi periwayatan antara satu rawi 
dengan rawi sebelumnya, sedangkan matan 
hadits berisi teks perkataan maupun teks 
yang menceritakan perbuatan, persetujuan, 
ataupun sifat-sifat yang dinisbahkan kepada 
Rasulullah sg|. 


Berikut contoh sebuah hadits yang 
disebutkan dalam buku Al-Jämi'ush Shahih 
karya Imam Al-Bukhari: 


:JlJ 

£ :jV5 

t • + U + 1 • + • ts. • + 

0 ^ ÄI ^31 Ja- ‘ilc- &\ (jjfj 
, 9,» > f ,JJ 5^* > , 1 , 3 • > 


(Imam Al-Bukhari mengatakan): Abdullah 
Ibnu Muhammad Al-Ju'fy telah bercerita 


xxxvi 




kepada kami. Ia mengatakan: Abu Amir 
Al-Aqady telah bercerita kepada kami. Ia 
mengatakan: Sulaiman Ibnu Bilal telah 
bercerita kepada kami; dari Abdullah Ibnu 
Dinar; dari Abu Shalih; dari Abu Hurairah 

dari Nabi (Muhammad) bahwa beliau 
pemah bersabda, “Keimanan itu (terdiridari) 
enam puluh sekian cabang dan rasa mälu 
merupakan salah satu cabang keimanan.” 

Matan dalam hadits di atas adalah bagian 
terakhir yang menyebutkan secara langsung 
sabda Rasulullah ^jj, sedangkan sanad- nya 
adalah bagian yang berisi rantai periwayatan 
dari Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ju'fy 
sampai Abu Hurairah m. 

Kadang-kadang, isi dari matan sebuah 
hadits adalah penceritaan Rasulullah jg 
mengenai sebuah firman atau ketentuan 
All ah, tetapi bukan merupakan salah satu 
ayat dalam Al-Qur'an. Hadits dengan matan 
seperti ini biasa disebut sebagai hadits qudsy 
atau hadits ilahy. Berikut sebuah contoh 
hadits qudsy yang terdapat dalam buku 
Shahih Muslim yang berisi ketentuan Allah 
dalam pencatatan kebaikan dan keburukan: 


&j\j\ && jj} & 

i* s ifj J i 2 &. 5 UÜ jiii 
dp äi äi 

äi 51 jlä jldj 3 jd & JJJ. Urf 

‘fi <aji M p olSilQ oliiil 

äi 144? 4LL' fli iiist 
JÜ iiä- J ¥> äii+2? duü ^ Õ!J 

Sj^* oULipI jl L- Afc-tf ÄIU (_JI 

Siii äi 14?? i^iiii fii 5SL4 pi Õ 15 
tu-5 äi 142? i«L 3 4, õp Sl.r 


(Imam Muslim mengatakan): Syaiban Ibnu 
Farrukh telah bercerita kepada kami: Abdul 
Warits telah bercerita kepada kami; dari Al- 
Ja'd Abu 'Utsman: Abu Raja’ Al-'Utharidy 
telah bercerita kepada kami; dari Ibnu Abbas; 
dari Rasulullah ägg mengenai apa yang beliau 
riwayatkan dari tuhan beliau (Allah) Tabäraka 
wata'älä. Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah telah mencatat kebaikan (pahala) dan 
keburukan (dosa) kemudian menjelaskan 
hai tersebut. Barang siapa yang berkehendak 
untuk melakukan suatu kebaikan tetapi ia 
tidak jadi melakukannya, Allah akan tetap 
mencatat hai itu sebagai sebuah kebaikan 
yang utuh di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak 
melakukan kebaikan itu kemudian ia 
jadi melakukannya, maka Allah akan 
mencatatnya sebagai sepuluh kali sampai 
tujuh ratus kali kebaikan, bahkan sampai 
berkali-kali lipat. Apabila ia berkehendak 
untuk melakukan sebuah keburukan dan 
ia tidak jadi melakukannya, Allah akan 
mencatat hai (pembatalan niat buruk) 
tersebut sebagai sebuah kebaikan yang utuh 
di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak untuk 
melakukan sebuah keburukan lantas ia jadi 
melakukannya, maka Allah hanya akan 
mencatatnya sebagai satu buah keburukan 
saja.” 

Sebuah hadits yang tegas-tegas 
menisbahkan matan-nya kepada Rasulullah 

disebut sebagai hadits marju' Akan 
tetapi, ada juga hadits-hadits yang matan- 
nya temyata dinisbahkan kepada shahabat 
atau generasi di bawah mereka. Hadits yang 
matan-nya dinisbahkan kepada shahabat 
ini disebut sebagai hadits mauquf dan yang 
dinisbahkan kepada generasi setelah mereka 
disebut sebagai hadits maqthu'. Berikut 
contoh hadits mauquf, sebagaimana terdapat 
dalam buku Al-Muwaththa’ karya Imam 
Malik, yang matan- nya disandarkan kepada 
Ümar Ibnul Khatthab m : 


xxxvii 



<s^ \ pt\ j\ jj cS uiišii 

ifö Jto ^ Jütfj V$i> süli 

^2?l U3 J 49 l^ay õ 


(Imam Malik mengatakan): Dari Nafi\ 
mantan budak AbduUah Ibnu Ümar; bahwa 
Ümar Ibnul Khatthab m pemah menuliskan 
(ketentuan) kepada para pegawainya (yang 
berbunyi): "Sesungguhnya perkara kalian 
yang paling penting bagiku adalah shalat. 
Barang siapa yang menjaga serta tekun 
memeliharanya niscaya ia telah menjaga 
agamanya. Namun, barang siapa yang 
menyia-nyiakan shalat niscaya perkara yang 
lain akan lebih ia sia-siakan lagi." 


B. PEMBUKUAN HADITS 

Penulisan hadits dalam lembaran- 
lembaran catatan sebetulnya sudah dimulai 
semenjak masa Rasulullah 5 ^ sebagaimana 
yang dilakukan oleh Shahabat Abdullah 
bin Amr bin Ash. Proses ekspedisi ilmiah 
untuk penelitian hadits juga sudah beijalan 
semenjak masa tersebut. Akan tetapi, gerakan 
penulisan secara resmi dan besar-besaran 
baru dimulai pada masa tabiin pada zaman 
Khalifah Ümar bin Abdul Aziz dan Imam Az- 
Zuhry. 

Pada masa-masa berikutnya, kegiatan 
perekaman reportase hadits pun semakin 
subur dengan ditandai oleh bermunculannya 
aneka dawäwinu's sunah (buku-buku 
penghimpun materi hadits). Buku-buku 
hadits tersebut bisa dipetakan sesuai dengan 
pöia dan sistematika penulisannya sebagai 
berikut: 

JawämV : Yaitu buku-buku hadits yang 
secara umum berisi seluruh tema-tema 
agama mulai dari akidah, ibadah, muamalah, 


akhlak, tafsir, nasihat, sirah, dan sebagainya. 
Buku-buku bertipe ini adalah semisal Al- 
}ämi'u’sh Shähih-nye Imam Bukhari dan 
Imam Muslim. Buku-buku ini disusun dalam 
sistematika kitab-kitab dan bab-bab. 

Sunan : Buku-buku hadits yang secara 
umum dimulai dan dikhususkan untuk 
menghimpun hadits-hadits tentang hukum 
fikih dengan beberapa tambahan tema. 
Misalnya, Sunan Abü Däwüd, Sunan An- 
Nasä’iy, dan Sunan Ibni Mäjah. 

Muwaththä‘ät Serupa dengan As- 
Sunan, hanya saja di dalamnya juga banyak 
disebutkan atsar atau fatwa para shahabat 
dan tabiin serta komentar-komentar sang 
penulis, sehingga tidak terfokus pada hadits- 
hadits marfü’. Contohnya adalah Muwaththa’ 
Malik. 

Mushannafät. Buku-buku bertajuk 
mushannaf ini secara umum sama tipenya 
dengan Muwaththä’ät, hanya saja porsi atsar 
(perkataan maupun perbuatan shahabat dan 
tabiin) biasanya lebih mendominasi. Contoh 
buku bertipe ini adalah Mushannaf Ibni Abi 
Syaibah dan Mushannaf 'Abdi’r Razzäq Ash- 
Shan'äny. 

Masänid : Musnad adalah sebutan untuk 
buku hadits yang penyusunannya tidak 
berdasarkan bab-bab keilmuan, akan tetapi 
berdasarkan nama-nama shahabat atau 
perawi akhir hadits. Biasanya dimulai dengan 
Khulafaur Rasyidin dan diakhiri dengan rawi- 
rawi mubheun (tidak dikenal). Contohnya 
Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidy, dan 
Musnad Abi Däwüd Ath-Thayälisy. 

Ma'äjim: Buku-buku bertipe ini 
menyusun hadits-hadisnya berdasarkan 
nama-nama perawi, baik perawi yang 
merupakan guru langsung dari sang penulis 
maupun perawi di atasnya sampai juga 
perawi generasi shahabat. Contohnya Al- 


xxxviü 



Mujam Ash-Shaghtr, Al-Wastth, dan Al-Kabir 
karya Ath-Thabräni. 

Shitäh : Buku-buku bertajuk seperti ini 
adalah buku-buku yang dikhususkan oleh 
penulisnya untuk menghimpun hadits-hadits 
yang dinilai sahih sesuai dengan kriteria 
tertentu, misalnya ShahihAl-Bukhäri, Shahth 
Muslim, Shahih Ibni Khuzaimah, Shahth Abi 
'Uwänah, dan Shahih IbniHibbän. 

Maudlü'ät. Buku-buku yang khusus 
menghimpun hadits-hadits yang dinilai 
paisu, seperti A/-Maud/ü'dtkaryaIbnulJauzy, 
Al-Manäru’1 Muntf karya Ibnul Qayyim, Al- 
La‘äliy Al-Mashnü'ah karya As-Suyüthy, Al- 
Fawäidui Majmü'ah karya Asy-Syaukäny, 
dan Al-Mashnü' fi Ma'rifati‘1 H.aditsi’1 
Maudlüah karya 'Aly Al-Qäry. 

Mustadrakät. Merupakan tipe buku yang 
berfungsi menghimpun hadits-hadits yang 
belum disebutkan oleh buku-buku tertentu, 
padahal dinilai oleh penulisnya sudah sesuai 
dengan kriteria buku tersebut, misalnya Al- 
Mustadräk 'ala’sh Shahihain karya Al-Hakim 
An-Nasaburi yang menghimpun hadits- 
hadits yang dinilainya sesuai dengan kriteria 
Al-Bukhari atau Muslim. 

Mustakhrajät Buku-buku mustakhraj 
merupakan buku-buku khusus yang berfungsi 
mencatat tambahan jalur periwayatan 
{thuruqui asänid) dari hadits-hadits yang 
sudah dicantumkan oleh buku lainnya. 
Jalur periwayatan yang disebutkan dalam 
mustakhraj adalah jalur yang berporos pada 
pribadi penulis dan bertemu dengan salah 
satu rawi dari jalur sanad yang dicantumkan 
oleh buku tujuan. Contoh buku bertipe ini 
ialah Mustakhraj Abt 'Uwänah ‘ala Shahihi 
Muslim yang memuat tambahan jalur 
periwayatan untuk hadits-hadits di Shahih 
Muslim. 

MajämV : Yaitu buku-buku yang 
berfungsi menggabungkan hadits-hadits 


yang terdapat dalam dua atau lebih buku 
hadits. Misalnya Al-Jam 'u baina ’sh Shahihain 
yang menggabungkan Shahth Al-Bukhärt 
dan Shahih Muslim dan Jämi'u’l Ushül karya 
Ibnul Atsir yang menggabungkan hadits- 
hadits Al-Kutub As-Sittah. 

Athräf. Buku-buku Athräf adalah buku- 
buku yarig menghimpun semua hadits dari 
satu atau sejumlah buku tertentu dengan 
hanya mencantumkan bagian atau kalimat 
pertama dari matan hadits atau ungkapan 
tertentu yang cukup menggambarkan isi 
hadits. Buku-buku tipe ini juga kemudian 
menghimpunkan jalur-jalur periwayatan 
masing-masing hadits dari buku-buku 
sumbemya dan biasanya disusun sesuai 
dengan nama shahabat atau perawi 
tertingginya. Contoh buku bertipe ini ialah 
Athräfu’sh Shahihain karya Abu Mas'üd Ad- 
Dimasyqy (w.400), Tuhfatui Asyräf karya 
Al-Mizzy (w.742), dan Ithäfu’1 Maharah 
bi Athräfi’1 'Asyarah karya Ibnu Hajar Al- 
'Asqaläny. 

Zawäid : Merupakan buku-buku hadits 
yang menghimpun tambahan-tambahan 
hadits dari beberapa buku tertentu yang 
tidak tercantum dalam buku-buku tertentu 
lainnya, misalnya Zawä’idu’1 Masäntd 'ala‘1 
Kutubi’s Sittah yang menghimpun hadits- 
hadits dari beberapa masäntd yang belum 
dicantumkan dalam Al-Kutub As-Sittah. 

C. VALIDITAS HADITS 

Sebagai sebuah laporan, hadits-hadits 
tentu saling berjenjang tingkat validitasnya. 
Ada laporan hadits yang betul-betul valid 
sehingga informasi utamayang dikandungnya 
bisa dipastikan sebagai matan yang otentik 
bersumber dari Rasulullah Namun, ada 
juga hadits-hadits yang masih diragukan 
validitasnya serta ada pula riwayat-riwayat 


xxxix 



yang sudah bisa dipastikan sebagai hadits 
paisu. 

Hadits yang tingkat validitasnya tinggi 
disebut sebagai hadits sahih (hadits sehat); 
yang tingkat validitasnya lumayan disebut 
sebagai hadits hasart (hadits baik); yang 
tingkat validitasnya rendah disebut sebagai 
hadits dha'if (hadits lemah); dan riwayat 
hadits yang telah dipastikan sebagai sebuah 
hadits paisu disebut hadits maudhu' (hadits 
buatan). 

Validitas sebuah hadits bisa diteliti dari 
tiga aspek, yaitu (1) kualitas para perawi, 
(2) kesinambungan antar-perawi, dan (3) 
keakuratan proses riwayat. 

Kualitas seorang perawi ditentukan oleh 
tingkat 'adälah (keshalihan dan ketakwaan), 
untuk menjamin kualitas moralnya sehingga 
ia tidak akan berbohong secara sengaja, serta 
tingkat dhabt (ketelitian dan kecermatan) 
yang akan menjamin kualitas intelektualnya 
sehingga secara umum ia tidak akan 
melakukan kekeliruan tak-disengaja. Ilmu 
yang mempelajari kualitas perawi ini disebut 
sebagai Ilmul Jarhi wat Ta'dil (Ilmu Kritik 
dan Sertifikasi). 

Periwayat yang berkualitas bagus disebut 
sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) 
dan perawi dengan kualitas buruk disebut 
sebagai perawi yang dha'if (lemah). Semakin 
bagus kualitas seorang perawi, ia akan 
menjadi seorang häfizh (penghafal kuat), 
seorang hujjah (rujukan), sampai seorang 
amirul mu’mintn fil hadits (pimpinan kaum 
mukminin dalam hai hadits). Sebaliknya, 
semakin buruk kualitas seorang perawi, 
ia akan temilai sebagai seorang matrük 
(terabaikan), seorang murikar (tertentang), 
seorang kadzdzab (pendusta), atau bahkan 
seorang ruknul kadzib (pilar kedustaan). 
Periwayat dengan kualitas yang sedang- 
sedang saja disebut sebagai shadüq (jujur), 
shälih (baik), syaikh (guru), atau lä ba’sa 


bih (lumayan). Ada juga perawi yang tidak 
diketahui identitasnya ( majhül) serta ada 
juga yang diketahui identitasnya, namun 
tidak diketahui kualitasnya ( mastür ). 

Jika setelah diteliti temyata sang 
perawi merupakan seseorang yang sering 
berbuat kemaksiatan, maka hadisnya 
disebut sebagai hadits munkar. Demikian 
juga apabila ia temyata kerap lalai atau 
melakukan kekeliruan dalam menghafal dan 
meriwayatkan hadits. Apabila ia tertuduh 
kuat sebagai seorang pendusta, hadisnya 
disebut sebagai hadits matruh, dan apabila 
ia telah mengaku atau terbukti melakukan 
kedustaan serta pemalsuan hadits, maka 
hadisnya disebut sebagai hadits maudhu'. 
Ketiga jenis hadits ini tidak bisa diterima 
sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil 
dalam beragama, kecuali jika hadits tersebut 
memiliki jalur periwayatan lainnya yang 
bersih dari kelemahan-kelemahan tersebut. 

Aspek kedua yang perlu diteliti adalah 
kesinambungan antar-perawi. Hai ini 
ditentukan oleh kenyataan bahwa setiap 
perawi yang terdapat dalam sanad hadits 
memang mempunyai hubungan langsung 
dengan perawi sebelumnya. Hubungan ini 
bisa diketahui dengan melihat sejarah hidup 
masing-masing perawi, termasuk siapa saja 
guru dan murid yang pernah ditemuinya dan 
di kota mana saja ia pernah berada. Karena 
itu, ilmu yang sangat berperan penting dalam 
penelitian kesinambungan antar-perawi ini 
adalah Ilmut Tärtkh (Ilmu Sejarah). Sejarah 
para perawi ini juga sering dikaji bersama 
dengan catatan kualifikasi mereka secara 
mõral maupun intelektual dalam sebuah 
ilmu yang dikenal dengan sebutan Ilmur 
Rijäl (Ilmu Tokoh). 

Kesinambungan antar-perawi hadits ini 
akan cacatketika jelas-jelas ada keterputusan 
(lompat generasi) dalam rantai sanad- nya. 
Apabila keterputusan itu teijadi di awal sanad 



(persis di atas sang penulis buku hadits), 
haditsnya disebut sebagai hadits mu'allaq; 
apabila terjadi di penghujung sanad (di atas 
generasi tabiin), haditsnya disebut sebagai 
hadits mursal; dan apabila terjadi di tengah 
sanad, haditsnya disebut sebagai hadits 
mu'dhal, ketika keterputusan itu menimpa 
dua perawi atau lebih secara berturut-turut 
atau tidak berturut-turut disebut sebagai 
hadits munqathi'. 

Ada juga keterputusan sanad yang sekilas 
tidak tampak secara jelas. Hai ini bisa terjadi 
ketika seorang perawi memang segenerasi 
dengan perawi di atasnya, tetapi mereka 
berdua belum pemah bertemu. Hadits 
dengan keterputusan semacam ini disebut 
sebagai mursal khafiyy. Di samping itu, 
keterputusan samar juga bisa terjadi ketika 
sang perawi sengaja menggugurkan perawi di 
atasnya (yang pemah ia temui) dan langsung 
meriwayatkan hadits dari perawi di atasnya 
lagi (yang juga pemah ia temui) dengan 
menggunakan redaksi periwayatan yang 
ambigu, semisal anfulän ” ("dari si Fulan”) 
atau q&la fulän (“si Fulan berkata”), bukan 
“haddatsant Fulän" (“Fulan telah bercerita 
kepada saya”) atau “sami'tu Fulän yaqül" 
(“saya mendengar si Fulan berkata”). Bentuk 
keterputusan terakhir ini disebut sebagai 
tadlis. Pelakunya disebut sebagai mudallis 
dan haditsnya disebut hadits mudallas. 

Segala keterputusan sanad di atas akan 
membuat sebuah riwayat hadits menjadi 
lemah (dha'ifl sampai ditemukannya 
kesinambungan sanad dan sampai terbukti 
bahwa perawi yang terputus dari rantai 
sanad itu adalah perawi yang tsiqah. Hadits 
dari seorang perawi yang tertuduh/terkenal 
sebagai mudallis juga tidak bisa diterima 
sampai terbukti bahwa ia tidak melakukan 
tadlis dalam hadits yang bersangkutan 
serta ia memang betul-betul meriwayatkan 


hadits tersebut dari perawi di atasnya secara 
langsung. 

Pada saat aspek kualitas para perawi dan 
aspek ketersambungan antar-perawi dalam 
sanad sebuah hadits telah terbukti selamat, 
sebuah hadits secara umum bisa digolongkan 
sebagai hadits yang berkualitas baik. Akan 
tetapi, kedua aspek ini belumlah cukup untuk 
menilai sebuah hadits sebagai hadits yang 
sahih. Periwayat yang tsiqah tetap bukanlah 
perawi yang ma'shüm (bebas dari salah) 
sehingga kemungkinan terjadinya kekeliman 
tetap ada meskipun itu sangat kecil. Oleh 
karenanya, masih ada satu aspek lagi yang 
harus diteliti dalam sebuah riwayat hadits 
sebelum bisa dinyatakan valid, yaitu aspek 
keakuratan proses riwayat. Dengan meneliti 
aspek ini, akan ditemukan ada tidaknya cacat 
samar (' illah ) dalam riwayat hadits yang 
bersangkutan yang sekilas memang tidak 
tampak. Ilmu yang mengkaji persoalan ini 
disebut sebagai ttmul 'Ilal (Ilmu Penelusuran 
Cacat Samar). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
cacat samar dalam sebuah hadits, perlu 
dilakukan proses penghimpunan semua jalur 
riwayat ( thuruq wa asäntd) yang tersedia 
untuk hadits yang bersangkutan guna 
dilakukan perbandingan (komparasi) antara 
satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. 
Perbandingan ini mencakup perbandingan 
redaksi periwayatan, perbandingan jalur 
periwayatan, dan perbandingan isi sanad. 
Dengan perbandingan ini, akan ditemukan 
ada tidaknya kejanggalan dalam salah satu 
riwayat hadits yang bisa memengaruhi status 
dan validitas hadits yang bersangkutan. 

Kejanggalan yang merupakan cacat samar 
ini ditunjukkan oleh adanya perselisihan 
antara dua riwayat atau lebih. Bentuknya bisa 
berupa penyisipan unsur baru, baik pada 
sanad maupun matan, sehingga hadisnya 
disebut sebagai hadits mudraf, bisa berupa 



penggantian unsur (nama maupun kata) 
sehingga disebut sebagai hadits mudhtharitr, 
bisa berupa pembalikan urutan sehingga 
hadisnya disebut sebagai hadits maqlubr, 
dan bisa berupa kesalahan dalam mengeja 
(baik salah dengar, salah-ucap, maupun 
salah-tulis) sehingga hadisnya disebut hadits 
mushahhafdXzxx muharraf. 

Penilaian terhadap janggal dan 
kelirunya salah satu riwayat didasarkan 
pada perbandingan kualitas kecermatan 
dan kuantitas jumlah para perawi serta 
berdasarkan tingkat kepakaran (spesialisasi) 
para perawi terhadap hadits-hadits dari 
perawi di atasnya. Riwayat janggal yang 
terbukti keliru disebut sebagai syädz, 
sedangkan riwayat yang terbukti akurat 
disebut sebagai mahf&zh. 

Ketika sebuah hadits telah terbukti valid 
dalam ketiga aspek di atas (kualitas para 
periwayatnya, kesinambungan sanad- nya, 
serta keakuratan proses riwayamya), hadits 
tersebut dinyatakan sebagai hadits sahih. 
Ia merupakan sebuah dalil dalam agama 
sehingga wajib dijadikan pegangan selama 
belum dibatalkan kandungan hukumnya 
oleh hadits sahih lain yang datang setelahnya 
(disabdakan atau dilakukan oleh Rasulullah 
gg setelah hadits yang pertama). Hadits yang 
telah dibatalkan oleh hadits yang belakangan 
itu disebut sebagai hadits mansukh, hadits 
yang membatalkannya disebut sebagai hadits 
nasikh, dan hadits yang tidak terbatalkan 
disebut sebagai hadits mühkam. 



MUKADIMAH 


DOSA BESAR BERDUSTA 
ATAS NAMA RASULULLAH 


HADITS KE-1: 


> 9 ^ 


& jlS : jvS 

'C? • - ->?, • jr.. ,.•>. • ; .7 >r - ,i. 

ooS 4j^3 tjjp l^ožsu ^Jlfr <UJl 



(jJl-j aJlC .till { ye 


Alia® meriwayatkan bahwa Nabi jgbersabda: 
"Danganlah kalian berdusta atas namaku.' 
Karena, barang siapa yang berdusta atas 
namaku maka ia pasti akan masuk neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi 3 $% (38)) 

..Penjelasan.-. 

jlü\ jjjJi: Maka hendaklah ia masuk ke dalam 
neraka. 


HADITS KE-2: 


ü£4 : jll & ÄI &j J\ -1 

& ÄI & õ\ \ji# I jl 

a ^ 

- >"i~ s-ž' jr- -s-s 0 .. r-, 

D* I ^ XJl9 ü-u jjp juju :J15 Jl-jj 



Jp pii vV ^ *-AlS” T :j 

(|Juy A-ifr -Üll J-o 


Anas s® berkata, "Yang menghalangiku untuk 
banyak meriwayatkan hadits kepada kalian 
adalah karena Nabi jjg pernah bersabda: 
'Barang siapa yang sengaja berdusta atas 
namaku maka hendaklah ia menempati 
tempatnya di neraka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi Jg (38)) 

-Penjelasan- 

: Maka hendaklah ia membuat tempat 
untuk dirinya. Dikatakan; õ&dl jijll \p artinya 
seseorang menjadikan suatu tempat sebagai 
tempat tinggal. 


1 Misalnya, membuat hadits paisu dengan mengarang suatu 

E aan yang dinisbatkan kepada Nabi padahal 


43 









HADITS KE-3: 


• Äti "ii- 'JiS " Ai . , » ?■><>.. 

^i)i 3^-3 ^ — t 

, <»a —> jr- ', s - -m -- ♦?" Ai ?- 

IJUsCL# 3p j*°j :J\i |Juw^ <ulfr 4 m! 

\3u - **'1* fi -;-!\ 

j\3Jl o jl xÄ o i^ijLüad 

Jp |JJ o\j rA ubS' V <>^>1) 

(|JL^ 4. j ifr ^Ul 


Abu Hurairah m berkata, Nabi žg bersabda: 
"Barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja maka hendaklah ia 
menempati tempatnya di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Dosa 
orang yang berdusta atas nama Nabi žg (38)) 


C > u .ii :J\J <Ufr 4JJl C$?J c tu.X > -t 

£ ÜT Sl : fLj &\ ^ 
ibci £ o^r j# 

(ttJLi Jt 


HADITS KE-4: 


Mughirah m berkata, "Saya pernah 
mendengar Nabi %% bersabda: 

'Dosa berdusta atas namaku tidaklah sama 
dengan dosa berdusta atas nama selainku. 
Barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja, bersiaplah ia menempati 
tempatnya di neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Larangan meratapi mayit (34)) 


UU 



BAB 1 
IMAN 


MAKNA IMAN DAN 
KARAKTERIST! KNYA 


HADITS KE-5: 

<.£ * • - ji. 


$: JVl iLc- iül Sjjji 15^ "® 

fe afi o4u cyj 6>: jfcj *5© äi j* 

AiŽaJ&j äu J^jS jl: jtf U :JÜ3 

U :jll _^/l «AiijjJ ASliAjj 

$ fä*j\ :JVl 

4*j>3t tfjll (jpJjj jlJuJ 

j£«5 if :jvl filüy U jlj 5U»ij ^5 

:Jll ill^J <üli oly ^£=õ |ü Op «jy (i^l^ 4&1 

^ fUt i^i. jjiiii u :jü ?1 c.i1ji j; 

ÄJa^/| oSlj bS l^kl^il Jily«>Lgj <JjLJ| 

4 4 ^ jrfi tej Jjtä % 45 

äi ^ji *- £ äi •JjSä ** u** 

£3 .iši\ (iftilM fic- i ilc. äi S») fLy * 3 * 
jy* iii Jüö .t£& 55 fö JiS 5^ 

ijjjl v-A^ rv :jLj^|l ^ i(j (^jImJI ^>^>1) 

(f }LJ}|1 j <jt j«J-y <dri J«ö 


Abu Hurairah es berkata, "Pada suatu hari, 
ketika Nabi |f§ tengah berkumpul bersama 
para shahabat, tiba-tiba datang seorang 
lelaki bertanya, 'Apa itu iman?' 

Nabi menjawab, 'Iman adalah percaya 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
perjumpaan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya, 
dan hari akhir kebangkitan.' 

la bertanya lagi, 'Apa itu Islam?' 

Beliau menjawab, 'Islam adalah beribadah 
kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu pun, mendirikan shalat wajib, 
menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadhan.' 

la bertanya lagi, 'Apa itu ihsan?' 

Beliau menjawab, 'Ihsan adalah engkau 
beribadah kepada Allah seolah engkau 
melihat-Nya. Namun, jika engkau tidak 
dapat melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah 
melihatmu.' 

la kembali bertanya, 'Kapan hari kiamat 
terjadi? 1 

Beliau menjawab, 'Orang yang ditanya 
tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. 
Namun, saya akan menjelaskan tanda-tanda 
hari kiamat kepadamu, yaitu jika budak 
sahaya telah melahirkan tuannya dan jika 
para penggembala unta yang berkulit hitam 
saling berlomba-lomba dalam membangun 
gedung-gedung. Perkara ini termasuk dalam 


45 



lima (perkara gaib) yang hanya diketahui 
oleh Allah/" 

Kemudian Nabi jg membaca firman Allah: 


U ftuj d4iJI S%j ifciüt jU ^ M õ\ 

i»j IX& ilx M šsõ bu yj**» (^jju lij j»iia*)li 

® V jyt Siil ofo^" u?j ^ Jj 


"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. 
Dan Dialah yang menurunkan hujan dan 
mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 
besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal." (Luqman: 34) 


Laiu laki-laki itu pergi. Nabi kemudian 
berseru, 'Panggil kemari orang itu.' Namun, 
para shahabat tidak mendapati apa pun 
(dari jejaknya). Beliau bersabda, 'Dia adalah 
Malaikat Dibril yang datang untuk mengajar 
manusia tentang agama mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi 
tentang iman dan Islam (37)) 


.Penjelasan • 

I4S3: Pemilik dan tuannya. 
tjyt: Tampak (muncul). 


SHALAT LIMA WAKTU 
SALAH SATU RUKUN ISLAM 

HADITS KE-6: 

? ^ ^ ^ | •" ”7| *• ■* « * ^ ^ ^ * t. 

aV>> :JÜ < 4 jjl AäJJp 

J*' i? ^ '^r° ^ Ji 


\ • i-' & * > + i^ti jfiiA 

<Ojju> U Aj qju j j {Jj* jJu 

jj^j jiü ipüji ^ jüo ji fiil us 
^oi^ ^ :jdij Ji äi ji 
il *ll ^ : j\S £ ji :j& AÖJJ 3 
: jll jp Ji :Jll 

4Jjl Jt jpj /lj : jl3 õl 4\ 

: jl! =£ ji : JÜ .SlTjJI fLj Ji 

•J Ä :J \5 õ? **1 

&i ji jjij j\s .J£\ % iii jp jy 

^ • I K'*! •? **| *^ 

(jl äui aJj> 

( r ^l ^ v u rt «s j UyUJl ^>t) 


Thalhah bin Ubaidullah berkata, "Seorang 
lelaki dari penduduk Najed datang kepada 
Rasuluilah j§§. Rambutnya acak-acakan 
dan suaranya keras. Meski demikian, 
perkataannya tak bisa dipahami sehingga 
ketika ia sudah berada dekat dengan Nabi, 
ternyata ia bertanya tentang Islam. Nabi 
pun menjawab, 'Shalat lima waktu dalam 
sehari semalam.' 

la bertanya lagi, 'Adakah kewajiban 
bagiku selain itu?' 'Tidak, kecuali shalat 
sunah jika engkau berkenan,' jawab Nabi. 
Beliau melanjutkan, 'Berpuasa pada bulan 
Ramadhan.' 

la bertanya lagi, 'Adakah kewajiban bagiku 
selain itu?' 'Tidak, kecuali puasa sunah jika 
engkau berkenan,' jawab Nabi. Laiu beliau 
juga menjelaskan kewajiban membayar 
zakat. 

la pun bertanya lagi, 'Adakah kewajiban 
bagiku selain itu?' Beliau menjawab, 'Tidak, 
kecuali sedekah sunah jika engkau berkenan.' 


46 






Kemudian ia pergi seraya berkata, 'Demi 
Allah, aku tidak akan menambah atau 
menguranginya.' 

Rasulullah $§§ bersabda, 'la akan beruntung 
jlka jujur menepatinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Zakat 
bagian dari Islam (34)) 

.Penjelasan.. 

jtä : Rambut acak-acakan. 

CSjjW : Gema suara di udara tapi tidak 
dipahami sedikit pun. 

tJlsi : Beruntung. 

<j ü Oi: Jika kata-katanya benar. 


IMAN YANG DAPAT MEMASUKKAN 
KE SURGA 


HAD1TS KE-7: 

tl I 


ä sa i flirti 1 ^ -v 

õ\ 

äi jjij jUS ri u tf u jüi tžäi 

iJ u «Lj' ^ 

L il^is äi :fJuj 4&> äi 

.liji «j»>j)l Jrfduj «»ITp^ tjjjj «S^Lall 

&5jP5fäfirj4 

(|b»pl tJLo J-bi V*V '* v-jUS" VA :j 


Abu Ayyub Al-Anshari ae mengisahkan, 
"Seorang lelaki tiba-tiba mencegat Rasulullah 
3 § dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
beritahukan kepadaku suatu amalan yang 
dapat memasukkanku ke dalam surga.' 

Para shahabat sontak bertanya-tanya, 'Ada 
apa, mengapa ia?' Nabi jfä pun menjawab, 


'la memiliki keperluan.' kemudian beliau 
bersabda, 'Beribadahlah kepada Allah 
tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, dirikan shalat, tunaikan zakat, dan 
sambunglah tali silaturahmi. Lepaskan tali 
kekang itu."' 

Abu Ayyub menjelaskan, "Sepertinya 
beliau ketika itu sedang berada di atas 
kendaraannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Keutamaan silaturahmi (10)) 

-Penjelasan- 

JJ U Ojf: la punya suatu keperluan. 

&jS yaitu biarkan bewan tunggangan itu 
berjalan hingga ke rumahmu jika kau sudah 
tidak lagi memiliki keperluan yang kau cari. 
Atau Nabi naik di atas hewan tunggangan 
beliau sementara orang lain meraih tali 
kekang hewan tunggangan beliau, laiu 
beliau berkata kepada orang tersebut setelah 
memberikan jawaban, "Biarkan tali kekang 
hewan tunggangan itu!” 


HADITS KE-8: 

\Li>i oi ä äi -J\ d4^ -a 
jp $ :JU3 fLj J* äi ^Jl jl 

•J äi Jtf tfi£i iii-s «L* iSi g* 

tfŠjSj &JŠ3 1 5*^1 jLiSj «VäIa * iis 
o^°j «iSjyü sfjJi 
^ J4 nb va .lii jp -j 

iiAji^iidii^õ, 


*7 









Abu Hurairah m berkata, "Seorang Badui 
datang kepada Nabi $$ dan berkata, 
'Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila 
aku kerjakan bisa memasukkanku ke daiam 
surga.' 

Beliau bersabda, 'Beribadahlah kepada 
Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun, dirikan shalat wajib, tunaikan 
zakat wajib, dan puasa Ramadhan.' 

Orang Badui itu lantas berkata, 'Demi Zat 
yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku tidak 
akan menambahinya.' 

Ketika ia sudah berlalu, Nabi bersabda, 
'Barang siapa yang ingin melihat seorang 
dari penduduk surga maka lihatlah orang 
itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Kewajiban menunaikan zakat (1)) 


ISLAM DIBANGUN Dl ATAS LIMA 
PERKARA 


HADITS KE-9: 


J13 :JÜ AAJl j*£. 

jp )g* Üll Üll 4^5 

5 £2 oh äi % 'h ^ o\ && ^ 

‘^-13 iaš>p\ «s^LiaJi pii|3 t4jj) 

5l*Sj 


(p iž-a iLj) pS^lc-J i_jL r *_jVsS^ f (JgUrJI 

Ibnu Ümar ® meriwayatkan, "Rasuluilah 
bersabda: 'islam dibangun di atas lima 
perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat haji, dan berpuasa 
Ramadhan."' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Doa 
kalian bagian dari iman kalian (2)) 


PERINTAH BERIMAN KEPADA ALLAH 
DAN RASUL-NYA, SYARIAT ISLAM, 
DAN MENDAKWAHKANNYA 

HADITS KE-10: 

• S i “J.# . ^ A * ^ 

.Ufc -V 


fjSii ^: jil jüj *3* Üii 5 ŽI 1 Ijsi i3 
ji Ci-s ■■ $ itü f jijjl jl 

«iljlll jpj C 

13ajJ ^ S(l Dl ^ia£.*õ 

Ü> tjvai j\i^ ^ ÜiÄ dilljj 

üii aj ji-Iij u;ijj ^ aj 

c&f tf DjjJaf :jvl Ülb 

: jll tjaifrl aJj **ijj AJJl :lp\J aÜU 

<üll IÜŽ oVj Üll *ll aJJ ^ il 

b&i õb ‘5^j #jji iisjjj «siin 

: £?j' t>* ir-^l p5«*)l (Sf 
: Jüj jiüi: jii uSjj ci>i!$ i^Ji3 ^dli3 

* i ^ t**. 1 ^ ^ Iti • ^ IM'' 1 I 

p^bj o* 

»ljl t* utT r rj ^>1) 

(oL^n 


Ibnu Abbas mengisahkan, "Ketika utusan dari 
Abdui Qais datang kepada Nabi jgj, beliau 
bertanya, 'Utusan siapakah kalian?' 

'Utusan Rabi'ah,' jawab mereka. 


48 



Beliau lantas bersabda, 'Selamat datang 
rombongan utusan yang tidak berduka 
(secara suka rela masuk Islam) dan tidak 
akan menyesal.' 

Laiu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 
kami hanya bisa mendatangi Anda ketika 
bulan-bulan Haram saja (Rajab, Dzulqa'dah, 
Dzulhijjah, dan Muharram) karena di antara 
kami dan tempat Anda ada suku kafir 
Mudhar. Maka, perintahkanlah kepada kami 
perkara yang sederhana dan jelas untuk kami 
beritakan kepada orang-orang yang berada 
di belakang kami, yang dengan begitu kami 
bisa masuk surga.' 

Mereka juga menanyakan perihal minuman, 
laiu beliau memerintahkan empat hai dan 
melarang empat hai kepada mereka. Beliau 
memerintahkan untuk beriman kepada Allah 
semata, kemudian bertanya, Tahukah kalian 
apa makna beriman kepada Allah semata?' 

Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu.' 

Nabi %% bersabda, 'Bersaksi bahwa tiada 
llah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa 
Ramadhan, dan memberikan seperlima dari 
hasil ghanimah.' 

Beliau melarang empat hai, yaitu membuat 
arak dalam gud ( al-hantam ), dalam buah 
labu—yang dikeringkan ( ad-dubä'), bejana 
dari akar pohon kurma yang dilubangi (an- 
naqtr), atau bejana yang dicat dengan 
ter ( al-muzaffät ). Sepertinya beliau juga 
menyebutnya dengan muqayyar. Kemudian 
beliau bersabda, 'Ingatlah semua pesan itu 
dan beritakan kepada orang-orang yang 
berada di belakang kalian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Pembagian seperlima bagian ghanimah 
merupakan bagian dari iman (40)) 


.Penjelasan. 

Cljž- merupakan bentuk jamak dari J&jš- 
sesuai qiyas, artinya tidak terhina, atau tidak 
mälu karena kalian datang buru-buru tanpa 
peperangan yang membuat kalian mälu. 

Lf\51 merupakan bentuk jamak dari oUJu 
tidak mengikuti qiyas. Dijamakkan dalam 
bentuk kata seperti itu karena mengikuti kata 
jamak UljS- untuk mengikuti bentuk kata dan 
memperindah. Al-Qazzaz menjelaskan, oUjj 
adalah salah satu dialek bahasa untuk kata 
laiu dijamakkan dalam bentuk seperti itu 
mengacu pada qiyas. 

: Membedakan antara kebenaran dan 
kebatilan, atau bermakna menjelaskan. 

yaitu membuat nabidz dalam wadah 
tersebut. Khantam adalah guci hijau atau 
merah, dengan corong di samping, terbuat 
dari campuran antara tanah, bulu, dan darah. 
Atau, hantam adalah tembikar yang dicat 
dengan bahan yang terbuat dari campuran 
kaca dan lainnya. 

XÜ \: Labu. 

jž II : Bagian pangkal pohon kurma yang 
dikeruk kemudian dijadikan wadah. 

jjA\ : Sesuatu yang dicat dengan qar, ada yang 
menyebut qir, yaitu sebuah tanaman yang 
dibakar setelah mengering untuk dilumurkan 
ke perahu dan lainnya sebagai cat, seperti 
halnya ter. 


MENDAKWAHKAN DUA KALIMAT 
SYAHADAT DAN SYARIAT ISLAM 


HAD1TS KE-11: 

4JJl 4A)1 “NN 

^ AJLfr 4Jjt bbus doJ LJ jJuy 


49 






HADITS KE-12: 


^4suU «olsf Ja! Jp f iSJ eilj ;jli 

ÄI Igfi blfl «Äi ŠS&. b)J (UjfrJj U jjl 

ogU J# fg* j>$ Õ3 ÄI Si jLi **6 

4AJl j*AjO*\J 1^1a 5 ISIS 4p^Ju!j l3 . 

^ • u „.f . i * •* 2 l^ •><" * S 

JP (•«J - ' jtf—“**•>—•«; (4s^ ü */ 9 

fSG? Jj3j <^1. iii li l^cUSl lil» 

«jJiii jgif 

j»iljS” jki-jj ^ i_llj t\ l_»US* tl !(j (Jljlidl 

(<ÜJua)l ^ (j-Ul 


Ibnu Abbas menuturkan, "Ketika Rasulullah 
$5 mengutus Mu'adz 2 ® ke Yaman, beliau 
berpesan: 'Engkau akan mendatangi orang- 
orang Ahli Kitab. Karena itu, perkara pertama 
yang harus kamu dakwahkan kepada mereka 
adalah beribadah kepada Allah. Dika mereka 
sudah mengetahui Allah maka ajarkanlah 
kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 
shalat lima waktu dalam sehari semalam. 
Dika mereka sudah melaksanakannya maka 
ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah 
mewajibkan zakat (yang diambil) darl 
harta-harta mereka yang akan diberikan 
kepada orang-orang fakir di antara mereka. 
Jika mereka taat maka ambillah zakat dari 
mereka dan berhati-hatilah terhadap harta 
manusia yang paling mereka sayangi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
boleh mengambil dari harta manusia yang 
terbaik untuk pembayaran zakat (41)) 

-Penjelasan- 

Syj : Waspadalah. 

Ji \y\ : Bentuk jamak dari yaitu 

hewan ternak yang paling berharga bagi 
pemiliknya, mungkin karena menggemukkan 
jika dimakan, atau baru melahirkan. 


5l *iift Üll ($?j 

:JUi ^4\ jjliUi jfcj ÄI J* 

ÄI &j \£S ^ ‘(^1 •}« & 

«!>&> 
• • n* 

£a jJkiL-tj v_j\j ^ :pJUaii ibS" tl ^ 

(^jtlall äjCi 


Ibnu Abbas sgs berkata, "Ketika Nabi ig 
mengutus Mu'adz m ke Yaman, beliau 
berpesan: 'Hati-hati terhadap doa orang 
yang terzalimi karena antara doanya dan 
Allah tiada penghalang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang-orang yang 
terzalimi" (46), Bab: Menghindar dan berhati- 
hatilah dari doa orang yang terzalimi (9)) 


PERiNTAH MEMERANGI MANUSIA 
HINGGA MEREKA MENGATAKAN 
“TIADA ILAH (YANG BERHAK 
DIIBADAHI) SELAIN ALLAH DAN 
NABI MUHAMMAD ADALAH UTUSAN 
ALLAH** 


HADITS KE-13: 

„ u- C-'-! MS % ' Al’ ' 

*j£* J** 6} ~ sr 

«jij ^ Äi Äi öj; :ilE ÄI 

O*./^» yšj «ilft Äi (c&j 

JjÜj Üll (jjfJ j>£> JUä h->JjÜ1 

Ijai —tj a JlC- 4Jdt 4JJI J15 j3j j^liJl 

.ÄI \ Ji. jilill jsvlf Oi £>'J\ 

«Jäi H\ ilSSj fa J* Isi yl 

jJtflW Üll} :jžsu jjl JÜ3 4AJl Jp 


50 






guii £ tšp Sü 4% sö & jji 

43Jl jl Ijilf Ifilifi. Jpiii JJ Älj 

ÄI ^ ^ Sl *Jj j* U Äl£ :ilft ÄI 

5-1 1 ■'?f •» '• *'' > ' ' A , . , • - 

J2M 4j| CJyu9 4JLC- 4JJ1 (jjfj jŽsü ^1 jJU? 

(•KjJI i-Jj>-j 1_*U \ :i\SjJ1 ijUS" fl: j <9-^9-!) 


Hadits Abu Bakar dan Ümar. Abu Hurairah 
m berkata, "Ketika Rasulullah gg meninggal 
dunia dan Abu Bakar m diangkat menjadi 
khalifah, sebagian masyarakat Arab murtad 
(enggan membayar zakat). Ümar berkata, 
'Bagaimana Anda akan memerangi mereka, 
padahal Rasulullah sü pernah bersabda, 'Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia 
. hingga mereka mengucapkan Tiada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah.' Maka, 
barang siapa yang mengucapkannya, harta 
dan jiwanya terpelihara dariku kecuali 
dengan haknya. Dan perhitungannya ada 
pada Allah.'" 

Abu Bakar menjawab, 'Demi Allah, akan 
aku perangi orang-orang yang memisahkan 
antara kewajiban shalat dan kewajiban 
zakat karena zakat adalah kewajiban harta 
kekayaan. Demi Allah, jika mereka menolak 
(membayar zakat) kepadaku meski itu hanya 
berupa seekor anak kambing, padahal 
dahulu mereka membayarkannya kepada 
Rasulullah £jg, niscaya aku akan perangi 
mereka karena penolakan itu. 'Demi Allah, 
sungguh ketegasan ini tiada lain karena Allah 
telah melapangkan dada Abu Bakar m dan 
aku sadar itulah yang benar,' tutup Ümar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Kewajiban menunaikan zakat (1)) 


.Penjelasan • 

jlic: Kambing betina. 


HADITS KE-14: 

jl! : jlj ilft ÄI J\ -U 

jilll jl 6>{ :j£-j & ÄI & ÄI 
\ -ÄI \ S&J V l&L' I 

Sfl udUj iluü j 'Ja£> jii c 4JJ| Sfl 

4JJl Jp 

<lll tlci uL Vt rilji-l L-jllS" oVj liijtvyJI <3^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan, 'Tiada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah.' Maka, barang siapa 
yang mengucapkannya, harta dan jiwanya 
terpelihara dariku, kecuali dengan haknya. 
Dan perhitungannya ada pada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Dakwah 
Nabi jfä kepada Islam dan kenabian (102)) 


HADITS KE-15: 


•*T" jl. ? > °t * • " 

4JJ1 —\o 

V jtöi jjiii S? o>i : j\5 fLj 

<silu (Äi ii^ Äi \ sUj 

fižUi J* ijüc. euS ipjJ (SiTj)i lyjjj 

ÄI jp (^'1 j* ^£5 

l^ülj Ijili W ubS* t :j ijjlpiJI <>j>l) 

(p^ Ijiiõ ;&•]! lpl, s^LJl 


51 






Ibnu Urnar berkata bahwa Rasulullah 
3Ü bersabda: "Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan, 'Tiada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah/ mendirikan shalat, 
dan menunaikan zakat. Jlka mereka 
mengerjakannya maka harta dan jiwa 
mereka terpelihara dariku, kecuali dengan 
haknya 1 , dan perhitungannya ada pada 
Allah. 2 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: "Maka 
jika mereka bertobat, menegakkan shalat 
dan membayar zakat, berilah kebebasan 
kepada mereka untuk berjalan") 


SAHNYA ISLAM SESEORANG 
YANG BARU BERSYAHADAT SAAT 
MENJELANG KEMATIAN SEBELUM 
SEKARAT DAN TIDAK BOLEH 
MEMOHONKAN AMPUN 
BAGI ORANG MUSYRIK 


HADITS KE-16: 


ÕJÜ l3 :JV5 ^ -Yl 

4jbl ^9 <Ull J \ytij 0*l>> õlljjl (--JU? UI 

ff 

{)*** Ji j*®* VI 


1 Maksudnya, di antara hak Islam adalah menunaikan 
kewajiban-kewajiban. Siapa yang meninggalkan 
kewajiban-kewajiban ilu maka la boleh diperangi, seperti 
orang yang menolak membayar zakat, dan sebagainya. 
Dalam kondist seperti ini, seseorang boleh diperangi. 
(Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'in). 

2 Artinya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, 
telah menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, maka 
darah dan hartanya menjadi terlindungi. Bila ia melakukan 
semua itu dengan niat yang ikhlas, maka ia seorang 
mukmin. Tapi, bila la melakukan semua itu hanya untuk 
membentengi did dan karena takut diperangi—bersikap 
munafik—maka perhitungannya menjadi wewenang Allah. 
Karena hanya Oia yang Maha Mengetahui segala rahasia. 
Sebagaimana orang yang mengerjakan shalat tanpa wudhu 
atau tanpa mändi janabat, atau makan di mmannya, tapi 
ia mengaku berpuasa. Maka pengakuannya tetap bisa 
dilerima, sedangkan hisab atau perhitungannya menjadi 
wewenang Allah. (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'in). 


4&I jll ‘SjiiJl Oi t3' Oi 
‘J jl ij& ü tr-JlS fLj Ä Äi 
J jiii äi aIa ii au aüf .äi 
41 / «uu; ui ü &{ ^ äi jjf 
Äi SP6 JS TudÄä aL*V 

liiilJ <4«Jl& Ijjurj 4-ic. 4JJl 

jp Jä u cju? jji j \i aJUuJi 

.ÄI ^ 4)1 ^ :jjij il Jjj i^S0\ aL 

äij d :fhj 41* Äi äi jfo jul 
jUü Äi j/U tiUi iii fj u .aü 

4/ai(^5£\a)4j 

jJyJLil JlS Ijl uL A^ ubT ff :j 

(<i)l Sl <31^0,11 


Al-Musayyab bin Hazn mengisahkan, 
"Menjelang Abu Thalib wafat, Rasulullah žjš 
datang menemuinya dan mendapati Abu 
Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abu 
Umayyah bin Al-Mughirah sudah berada di 
sisinya. Rasulullah bersabda kepada Abu 
Thalib, 'Wahai Paman, ucapkanlah Lõ llõha 
illallah. Satu kalimat sebagai penyaksianku 
bagimu nanti di hadapan Allah.' 

Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin 
Abu Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, 
apakah engkau akan meninggalkan agama 
Abdul Mutthalib? 

Rasulullah mengulang terus ucapannya 
kepada Abu Thalib tetapi Abu Jahal dan 
Abdullah bin Abu Umayyah juga terus 
mengulang ucapannya, hingga akhirnya Abu 
Thalib mengucapkan kepada mereka bahwa 
dia tetap di atas agama Abdul Mutthalib 
dan enggan mengucapkan Lä llõha illallah. 
Kemudian Rasulullah %% bersabda, 'Demi 


52 



Allah, sungguh, aku akan memohonkan 
ampun untukmu kepada Allah selama aku 
tidak dilarang.' 

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: 


u 4)' j5j 

► - j 

* * i 


'Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman untuk memintakan ampun kepada 
Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun 
mereka kerabat yang dekat, sesudah nyata 
bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni 
neraka Jahim."' (At-Taubah: 113). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila seorang musyrik mengucapakan 
'Laa llaha Ula Allah' saat menjelang mati (81)) 


.Penjelasan. 

Lanjutan ayat, “Tidak pantas bagi Nabi dan 
orang-orang yang beriman memohonkan 
ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang 
musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum 
kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, 
bahwa orang-orang musyrik itu penghuni 
neraka Jahanam.” (At-Taubah: 113) 


* | . J u ** 9 t t , ** § * 

t 3 > (3®“ Zjjj fir* 

Jl>j Za Sgj . J^3l & $ U s!il Äi 

z\£ \£\ <&ui)i dii 

l-jUSvJI Ja! U i_jL IV :»UüStl cjbS" 1* :j 

( l ji-l Ml *ill ^ 'ij i) M 


Ubadah m meriwayatkan dari Nabi ^ 
bersabda: "Barang siapa yang bersaksi 
bahwa tiada llah (yang berhak diibadahi) 
selain Allah seinata dan tiada sekutu bagi- 
Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah 
hamba dan utusan-Nya, kalimat-Nya yang 
telah diturunkan kepada Maryam, dan juga 
sebagai ruh yang diciptakan oleh Allah, dan 
surga itu hak (benar) dan neraka itu hak 
(benar), maka Allah akan memasukkannya 
ke dalam surga seberapa pun amalnya." 

Salah seorang perawi menambahkan, 
"Melalui delapan pintu surga yang ia 
kehendaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Wahai Ahli Kitab, janganlah 
kamu melampaui batas dalam agama 
kamu..." (47)) 


MENGHADAP ALLAH DENGAN 
KEIMANAN TANPA KERAGUAN AKAN 
MASUK SURGA DAN DIHARAMKAN 
MASUK NERAKA 

HAD1TS KE-17: 

^ ^ ilfr ÄI SS& ± 1 ^ -W 

Äi jt £ :jll fLj ÄI 

lAÜjf ZZŠj j ÄI Zs. õ\j 


HAD1TS KE-18: 

• . i - *• - 


:JIS «Ufr 4131 (jbj J^> jt jl*o “IA 

jZ «fLj Äf ^ii ii» £? 
:dü u; :jul <J^11 S>l ^ 

:JlJ ju ifrUj jUm .JLjüuuj 41)1 dLzl 

jU ^5 ÄI <2U3 :cil U 

ÄI :cü ilü £ :JV5 pS 

Jp 4131 Js- U (5J-Õ Ja :JÜ 


53 






ofe jp Äi jt : jlS ij&fjJjiy ÄI :cJJ 

ju Ätil jUü ju Ulii Aj IjfTpjtg o^Juaj jl 

j ÄI jjlj eö «žü J£ £} S& 5 :jli 

* 

ÄI jp jl^Sl jt U Ja :jül «ällil 
jt :JÜ «fitl Ajfö ÄI :cÜ fij 

jp^gJi 

J»yll Õbjl 1 _jU V\ I^LJjl l_jbS* VV :J (,<yU»Jl f»yi.i) 

(Ji^ll 


Muadz bin jabal ass berkata, "Suatu ketika 
saya membonceng di belakang Nabi 
antara saya dan beliau hanya ditengahi oleh 
kayu sandaran pelana. Beiiau bersabda, 
'Wahai Muadz.' Aku menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan Anda, 
wahai Rasuluilah/ Kemudian beliau berjalan 
sejenak laiu bersabda, 'Wahai Muadz.' Aku 
menjawab, 'Saya mendengar dan memenuhi 
panggilan Anda, wahai Rasuluilah. 1 Kemudian 
beliau berjalan sejenak laiu bersabda, 'Wahai 
Muadz.' Aku menjawab, 'Saya mendengar 
dan memenuhi panggilan Anda, wahai 
Rasuluilah.' 

Beliau lantas bersabda, 'Tahukah kamu 
apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya?' 
Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Hak 
Allah atas hamba-hamba-Nya adalah agar 
mereka beribadah kepada-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.' 

Kemudian beliau berjalan sesaat laiu 
bersabda, 'Wahai Muadz bin Dabal.' Aku 
menjawab, 'Saya mendengar dan memenuhi 
panggilan Anda, wahai Rasuluilah.' 
Beliau bersabda, 'Apakah kamu tahu apa 
hak hamba-hamba Allah jika mereka 
melaksanakan hai itu?' Aku menjawab, 'Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau 


bersabda, 'Hak mereka atas Allah adalah 
agar Dia tidak mengazab mereka." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Läki¬ 
läki membonceng laki-laki (101)) 

-...Penjelasan-- 

JCy; : dan «Jy$l yaitu orang yang 

membonceng di belakang pengendara atas 
izinnya. S#\ adalah bagian belakang dari 
segala sesuatu. Makna asal kata ini adalah 
menunggang di bagian belakang. 

iy~\ : Sesuatu yang menjadi sandaran bagi 
pengendara. 

ji-jll : Lebih kecil dari pelana. Maksudnya 
adalah penekanan dalam kedekatan Mu’adz 
dengan Nabi äjg agar kata-kata yang beliau 
sampaikan mengena di dalam jiwa Mu'adz. 

«211?J: Makna paling kuat kata ini pemenuhan 
panggilanmu demi pemenuhan panggilan 
untuk menegaskan. Pendapat lain 
menyatakan, makna kata ini adalah demi 
mendekati dan menaatimu. Pendapat lain; 
aku akan senantiasa taat kepadamu. 

«2111L1: Aku membantu ketaatan kepadamu, 
bantuan demi bantuan. 


i irvini i o I17. 


oSj cJS*: jll «iii. Äi q&j 

^JpjkjApkÄljijjfl 

ÄI jt iSjš Ja 6\Z G : jlil ä JÜj 
ÄI :cJi ?ÄI jp jt Uj jp 
oi *ltj| jp ÄI jt jü :jli cfiif äjtjj 
ÄI jp jtj ^ Aj l&i* 

lj Mmi Aj JjU j «U JüU j 0l 

Ijkv : jll ?Jtöl AJ jiSl $l«Äl 


54 






(jLilj ijvji Jl p—1 vjL 11 oi : j gjjliyJI Asfji- I) 


Mu'adz m berkata, "Saya pernah 
membonceng Nabi jgg di atas keledai yang 
bernama 'Ufair, kemudian beliau bersabda, 
'Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah 
atas hamba-hamba-Nya dan hak mereka atas 
Allah?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih mengetahui.' Beliau $jj bersabda, 
'Hak Allah atas hamba-hambanya adalah 
agar mereka hanya beribadah kepada-Nya 
dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun. Adapun hak mereka atas Allah adalah 
agar Dia tidak mengazab orang yang tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.' 

Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah 
saya sampaikan kabar gembira ini kepada 
orang-orang?' Rasulullah bersabda, 'Jangan 
kamu sampaikan kabar gembira ini kepada 
mereka sehingga membuat mereka hanya 
bersandar pada kabar ini (tidak lagi 
bersungguh-sungguh dalam beramal)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Nama 
kuda dan keledai (46)) 


HADITS K.E-20: 


jt c4JLt 4A)I dJÜU (jJ (^«il -?• 

i£)\ Jp l\Zj fbj Jt Äi 

äi u a^J:JV5 jl i\z 15 

j* 

4JJl :JJ ilxi \j :JJ 

a) 1 Sl jl ojt* j £-\ U :j\l ((üjJuuuj 

\ JJ g lii* 4)1 ÜuŽ jfj ÄI 

Äi 5 jp ÄI 
liii l vjllj IjkS 'H : 

dtšA# Jt 


plailj ,jai. vjU tl :pLJI i_)bS” V :j 4»-^l) 

^ oi {j OjJ 


Anas bin Malik m berkata, "Nabi dan 
Muadz berboncengan di atas sebuah pelana 
seekor unta, laiu beliau bersabda, 'Wahai 
Muadz bin Uabal.' Muadz menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan 
Anda, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 
'Wahai Mu'adz.' Dia menjawab, 'Saya 
mendengar dan memenuhi panggilan Anda, 
wahai Rasulullah.' Yang demikian berulang 
sebanyak tiga kali. 

Kemudian beliau bersabda, Tiada seorang 
pun yang bersaksi bahwa tidak ada llah 
(yang berhak diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah dengan 
jujur berasal dari lubuk hatinya kecuali Allah 
akan mengharamkan neraka baginya.' 

Mu'adz bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
bolehkah saya memberitakan kepada 
manusia agar mereka mendapatkan kabar 
gembira?' Nabi bersabda, 'Uika begitu, nanti 
membuat mereka hanya bersandar pada 
kabar ini (tidak lagi bersungguh-sungguh 
dalam beramal)."' 

Mu'adz memberitakan hadits ini saat 
menjelang wafatnya karena merasa berdosa 
(bila menyembunyikan hadits). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: 
Mengkhususkan sebagian ilmu kepada 
sebagian orang karena khawatir yang 
lainnya tidak dapat memahami (49)) 

-Penjelasan..- 

idfc : Untuk menjauhi dosa jika ia 
menyembunyikan apa yang diperintahkan 
Allah untuk disampaikan. 


55 






CABANG-CABANC IMAN 

HADITS KE-21: 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Sifat 
mälu sebagian dari iman (16)) 


^ «AJX <U)I öfj Sjjiyh Cm -n 

ojLj ^ fäi \ ■ j» fLj *5* äi J* 

^ <uxm) £&Li} «äI*Jw 


i»*' ^ cjVsS" f 4j«^ä.i) 

Abu Hurairah ae meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda: "Iman itu ada 60 lebih 
cabangnya, dan mälu merupakan salah satu 
cabang iman." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Tentang 
perkara-perkara iman (3)) 


HADITS KE-23: 


? «• . Sn t,s c » + > • + , _• > • - 

: J\j 9 Jii/» “9T* 


j* jg V id.I :^Lj ^1* ÄI 

(tÜ-l VV VA : j g^UJI 


Imran bin Hushain m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda: "Sifat mälu hanya 
mendatangkan kebaikan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Sifat 
mälu {77)) 


..Penjelasan- 

vJjl: Bagian dari sesuatu. 

.-. RAGAM AMAL UTAMA DALAM ISLAM 


HADITS KE-24: 


HADITS KE-22: 

äii -iil 5? j\ viJji. -tt 

** Ä 

AmIa 4iJl 4Ml JUj tjUil ^ oli-1 

^ ;d-i Sj® a* :fLj 

,j-* »U^-I vV ^ :öW)H UyUül 


<fc Sf $f Ä» ^ -tt 

:JV 5 ^1 # :fLj Ä ÄI 

*5 ci> y jp f üji fcisj <f u&i jLks 

I *S M 

l>* fUlail v-A* t f : j (£>U»JI 

<r*-V‘ 


Ibnu Ümar berkata, "Rasulullah |g pernah 
melewati seorang lelaki Anshar yang 
memperingatkan saudaranya yang pemalu, 
kemudian beliau bersabda: 'Biarkan ia, 
karena mälu adalah bagian dari iman.' 5 " 


3 Patut leita ketahui bahwa meskipun mälu merupakan bagian 

dari iman, tapi kita harus menempatkan rasa mälu ini pada 
posisi yang benar. Karena, jika salah menempatkannya, 
ia menjadi perbuatan yang tercela. Seperti orang yang 
enggan memakai jilbab karena mälu dikatakan 'sofc 
alim’ oleh teman-temannya serta enggan meninggaikan 
rokok karena mälu dikatakan banci dan tidak jantan oleh 
teman-temannya. Perasaan mälu seperti ini dilarang dan 


Abdullah bin Amr berkata, "Seorang lelaki 
bertanya kepada Nabi 'Amalan Islam 
apakah yang baik?' Beliau menjawab, 
'Engkau memberi makan dan mengueapkan 
salam, baik kepada orang yang engkau kenal 
maupun orang yang belum engkau kenal."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Memberi 
makanan bagian dari Islam (6)) 


bukan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. (Imam 
Nawawi, Ibnu Daqiq Al-ld, Abdurrahman As-5i'di, Ibnu 
Utasaimin. Syarah Hadits Arba'in). 


56 






HAD1TS KE-25: 

* t * * - 


SJö Äi ö*5 j# jj ^ -?o 
fji y :J4 Tjilf pily jf .ÄI jjlj Q 
5*iŽ3 i>? OjÄ***-JI 

(Jjait ^ 0 ■■õWy ^ « :<j ^jUJI **■>!) 


Abu Musa ae meriwayatkan bahwa para 
shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
pemeluk Islam seperti apakah yang utama?" 
Beliau menjawab, "Orang yang lisan 
dan tangannya tidak mengganggu kaum 
muslimin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Amalan 
Islam apakah yang paling utama? (5)) 


MERASAKAN MANISNYA IMAN 


HADITS KE-26: 


f“Ä3 ÄI j}iJl jfr j«il -n 

jl oUjy Sjtk £tfi :jvl 

05 .11^ il? äj t^\ ijijj Äi 5^ 

i?Ä ii) *pi 4* 

jlillÜ JÜu J&Ä 

(öWV^ <-A} ^ V , I*S* t As»y£ , S) 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi^jjbersabda: 
"Ada tiga hai yang bila terdapat pada diri 
seseorang ia akan merasakan manisnya 
iman. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih 
ia cintai daripada selain keduanya, mencintai 
seseorang karena Allah, dan benci kembali 
kepada kekafiran sebagaimana ia benci 
untuk dilemparkan ke dalam neraka." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Iman"(2), Bab: Manisnya 
keimanan (9)) 


MENCINTAI RASULULLAH 
MELEBIHI CINTA KEPADA ORANG 
LAIN 


HADITS KE-27: 

4 ÄP ÄI & JI 5 :JVl J\ -<Y 

t>? 4 *^ ij^' J >■ J*j* ^ 

Wfrtüf?ö5sÄ3fc45 

(üW^^ {j* pLy 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi sü 
bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang 
dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada 
orangtuanya, anaknya, dan manusia 
semuanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman"(2), Bab: Mencintai 
Rasulullah šü adalah bagian dari iman (8)) 


MENCINTAI KEBAIKAN UNTUK 
SAUDARA SEBAGAIMANA 
MENCINTAINYA UNTUK DIRI SENDIRI 
ADALAH BAGIAN DARI IMAN 


HADITS KE-28: 


jLj *2* ÄI -?A 



Ss t)l t)Uj^li <_>U V i_jU 5" f J 


57 



Anas meriwayatkan bahwa Nabi jggbersabda: 
"Tidak sempurna iman seseorang dari 
kalian hingga menyukai untuk saudaranya 
sebagaimana ia menyukai untuk diri sendiri. 4 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Termasuk 
bagian dari iman adalah mencintai saudaranya 
seperti mencintai dirinya sendiri (7)) 


siapa beriman kepada Allah dan hari akhir 
berkatalah yang baik atau diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka janganlah mencela tetangganya 
(31)) 


HADITS KE-30: 


MEMULIAKAN TETANGGA, TAMU, 
DAN BERKATA BAIK ATAU DIAM 
ADALAH BAGIAN DARI IMAN 

HADITS KE-29: 


4AJI JÜ ejyji yjl 

jfh fPa & $ & 4% & 

ppü Oüji S®’ ijij »>'*■ jji 
J0 dl öi jSj 

,y vV VI VA Aa-^ä-t) 

(*jW ^}ä fjJjj 


.» ? * 


jjUil cJu,Zi : jll “1“* 

C, Ic- <0)1 jUž ra S Ja>- gjlllfr 

jti\ 4iu 5^, y$ 

\j Ajjjli- Uj : jll djlysg 

«jaljf 0$ iHj j»£ 4jj5£: jvl ?4J3I 
b% ifi Sü iil t\jj õš Ui 
<^ 4 ^ ! 3 £ jö* ^15 43ju ^jj 

JjU JjaJj OK" |j^ <—>Ij ri I_jb5” YA (JJjIäJI A»-^i-t) 

(<jU- ijj 


Abu Hurairah berkata, Rasulullah jg§bersabda: 
"Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir jangan menyakiti tetangganya. 5 6 
Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir muliakanlah tamunya. 4 Dan barang 


4 Artinya dari perbuatan-perfouatan yang baik {Shahth Al- 
Bukhärt Tahqiq Musthara Dib Al-Bugha 1/13) 

5 Berkaitan dengan tetangga para ulama mengatakan, 'Jika 
tetangga itu muslim sekaligus kerabat, maka ia memiliki 
tiga nak, yaitu hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak 
kekerabatan. Jika ia seorang muslim yang bukan kerabat 
maka ia mempunyai dua hak, yaitu hak ketetanggaan 
dan hak keislaman. Dan jika ia seorang kafir yang 
bukan kerabat maka ia mempunyai satu hak, yaitu hak 
ketetanggaan.' (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'ln). 

6 Di antara bentuk memuliakan tarnu adalah menyambutnya 
dengan baik dan menjamunya. Kewajiban menerima dan 
menjamu tarnu adalah sehari semalam sedang selebihnya 
hukumnya sunah. Bagi orana yang bertamu dianjurkan 
agar tidak banyak merepotkan tuan rumah. Bila ia 
menginap sampai tiga hari, hendaklah ia meminta izin 
kepada tuan rumah agar tidak menyebabkan tuan rumah 
sangat terbebani. (Imam Nawawi, Syarah Hadits Arba'ln). 


Abu Syuraih Al-Adawi berkata, "Kedua 
telingaku mendengar dan kedua mataku 
melihat ketika Rasulullah bersabda, 
'Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, muliakanlah tetangganya. Dan 
barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, muliakanlah tamunya dan masa 
istimewanya.' 

Para shahabat bertanya, 'Seperti apa masa 
istimewanya, wahai Rasulullah?' 

Beliau menjawab, 'Satu hari satu malam. 
Bertamu itu tiga hari, adapun setelahnya 
maka itu sedekah (kebaikan) baginya. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir berkatalah yang baik atau diam."' 


58 



(HR. Bukhari, Kitab: "Adab"{7 8), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka janganlah mencela tetangganya 
(31)) 


..Penjelasan.-. 

: Nasbab sebagai maful kedua kata 
karena kata ini bermakna memberi, 
atau dengan membuang huruf jar, 
maksudnya lysüj. 

artinya pemberian. 


KEUTAMAAN ORANG-ORANG 
BERIMAN DAN PENDUDUK YAMAN 

HAD1TS KE-31: 

* 

. f “f.S »* * + f • - • * • - 

jUil i y uuji ^ doi> -TN 

$4\ j£ fhj &\ & 4&i jjij 

i4j SjJLŽJt Sj : ju» 

«jWi oüi? jlLc> j ojiili 
>ij üjl ^ 

j JUl l «Jt* «-Aj ^ : «5^1 <>^>-1) 

(JLil «Jutt tjj 


Uqbah bin Amm (Abu Mas'ud) berkata, 
"Rasulullah ^ pernah menunjukkan 
tangannya ke arah Yaman dan bersabda: 
'Iman itu ada pada penduduk Yaman 7 , 
sedangkan keras hati itu ada pada para 
penggembala yang selalu berada dekat 
dengan pangkal ekor unta 8 (di lembah- 


7 Sebab, mereka pertama kali orang yang memenuhi seruan 
Nabi Ibrahim saat beliau menyerukan haji dan 
mereka pasrah dengan suka rela. (Al-Kasymiri: Faldhul 
Bärt Syarh Al-Bukhärt 5/254) 

8 Mereka tinggal jauh dari perkotaan dalam rangka 
menggembalakan unta-unta mereka sehingga mereka 
bodoh terhadap ajaran syariat Islam {Shahih Al-Bukhärt 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 3/1202) 


lembah jauh dari pemukiman), yaitu di tempat 
dua tanduk setan muncul pada suku Rabi'ah 
dan Mudhar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Aiva/ penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 

.Penjelasan. 

oUJ &U$l mubtada' dan khabar, aslinya ^ 
dengan ya’ nisbah, ya' ini dibuang untuk 
meringankan kemudian diganti alif. Yaitu, 
iman itu nisbatkan ke penduduk Yaman. 

pliidi : Orang-orang yang berdendang di 
dekat ekor unta saat menggiring unta. 

: Dua tanduk setan. 

jüj tl : Berkenaan dengan Al-Faddadin. 


HADITS KE-32: 


. ^ 

Sl. <■ ti . . . - J f J * , 

&ai <ual c$?j >jO> (4* 

••J 1 ^ ** 

jil : jvl &\ 

<o£> Xliii Jj5 ijjü Jüf 


OUJ 


JJ i_jU Vi i_jU5” H ijj (JTjUJI 

(«>^' j*!? 

Abu Hurairah eas meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda: "Penduduk Yaman datang 
kepada kalian, hati mereka halus dan lembut. 
Fikih (pemahaman agama) itu ada pada 
penduduk Yaman, demikian pula hikmah ada 
pada penduduk Yaman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Kedatangan Al-As^ari dan penduduk Yaman 
(74)) 


59 









HAD1TS KE-33: 

3£> Sl iii Äi Csej sjy. ^ iL\£ -tr 
jSt jilJi ^ : jtf fLj *äi Äi ÄI 

•grfs P-' ^ ^!3 

^1 jii ä&pi} *j5jii jif õijiais 

jJLJLl Jl> jj±- <_>\j \® :,3Ü-\ »Jj k-A^* kJjlivJI *>-^ 1 ) 

(JUi-l l.««A I 4 J ^!i pj£ 


Abu Hurairah as meriwayatkan, Rasulullah $g 
bersabda: "Induk kekafiran itu di arah timur 
(Persia), keangkuhan dan kesombongan itu 
ada pada pemilik kuda dan unta juga pada 
penggembala dari penduduk gurun, dan 
ketenangan itu ada pada pemilik kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 


HAD1TS K.E-34: 

• - ii? *•>. 


: JI5 iii ttt &J i&k S}&^ -vi 
jiOjl fLj *2*. Al jil jjlj 
jil 

hu: tSiij oC 6^5 .<jsji 


\ 4 jti :Jlw 4 lil Jj* i_Aj \ ikfJUll ul^ T\ :j kJjliJI 
JSLjj p£=>hliL»y jSi ^ \jj ^Ul 

(»»> 


penduduk Yaman demikian pula hikmah ada 
pada penduduk Yaman.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai/budi pekerti" 
(61), Bab: Firman Allah, "Hai manusla, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal." (1)) 


ISLAM ITU NASIHAT 

HADITS KE-35: 

„ * • * 

>■ -Te 

’• m *0 

.AÜi 

00 — 

9 • i*'-' • | i ^ • 

(Caautil U*3 

t_»\j lf W :j kJjlštJI 

Jarir bin Abdillah berkata, "Saya berbaiat 
kepada Rasulullah ^ untuk mendengar 
dan taat, laiu beliau menuntunku untuk 
mengucapkan, 'Semampu saya.' Juga untuk 
menasihati setiap muslim." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum"{9 3), Bab: 
Tata cara pemimpin membaiat rakyatnya 
(43)) 





^ :JlS 4&I *i 


KESEMPURNAAN IMAN LENYAP 
DARI ORANG YANG SEDANG 
MELAKUKAN MAKSIAT 


Abu Hurairah m berkata, "Saya mendengar 
Rasulullah $jj bersabda: 'Keangkuhan dan 
kesombongan ada pada penggembala dari 
penduduk gurun, sedangkan ketenangan 
ada pada pemilik kambing. Iman ada pada 


HADITS KE-36: 


•". * «i , 5 „ St. Sf ' • .» f n , 

*Ji£- iul 5^11 ol »jj> l)I -r\ 

•fj Wjijij OM- jj2< * =$ &ä 


60 



<3j%«a ‘^j- 0 jäj \4}jrQ ett? _/*■!' 

> t* "** i •" «•• d . 'ii 

•t>?J' 0 i A J dL^ž ett? üy'—J' 

g>: <& öö sai 4f5 1 :f.bj a m 

piu# 4\š üii 

UjJ 4il\ Jji ujL N VI A»y>-t) 

(OtkjÜI iy* o^V 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
3 §| bersabda: "Tidak beriman (dengan 
sempurna) seseorang ketika ia berzina, 
minum arak, atau meneuri." 

Dalam riwayat lain ditambahkan, "Tidak 
beriman (dengan sempurna) seseorang 
ketika ia merampas barang berharga di 
mana mata manusia hanya bisa terbelalak 
melihatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Ftrman Allah, "Sesungguhnya, (meminum) 
khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbuatan keji, termasuk perbuatan setan." 

(D) 


--Penjelasan- 

>L& : Orang yang merampas harta orang 

lain seeara paksa. Nahb artinya menyerang 
dan merampas. 

<j y&. ol$: Memiliki nilai besar. Maksudnya, ia 
tidak meneuri sesuatu yang tinggi nilainya. 


SIFAT ORANG MUNAFIK 

HADITS KE-37: 


JJ* ^ _rV 

' [j '• St • - !>"«? “I.S - *T 1 

Ij 3U« Jb j£s» ^jA £j! fA—J AJf- 


• *> > • * 


& cil? Uil Zi cil? <iidil 

<5^ lil 41 j? JUŠJI ^ Äjua > - 

liii. bU jüte blj .6Ü' iil blj 

» 7* 

j** 

(,jiUU i_Aj Tl i-AsS” T :j (JJjImJI 


Abdullah bin Amr berkata, Nabi bersabda: 
"Empat sifat bila seseorang melakukannya 
(seeara kontinu) maka ia seorang munafik 
tulen. Barang siapa melakukan sebagiannya 
maka ia memiliki sebagian sifat kemunafikan 
sampai ia meninggalkannya, yaitu jika 
dipercaya berkhianat, jika berbieara dusta, 
jika berjanji ingkar, dan jika bersengketa 
eurang." 

(HR. Bukhari, Kitab: Iman" (2), Bab: Tanda- 
tanda orang munafik (24)) 

.Penjelasan. 

: Menjauhi kebenaran dan mengatakan 
kebatilan. 


HADITS KE-38: 

» *• 


&5 S» 6} ah* 

ifl J> t\ :j\3 fllj &\ 

J il i^jjl b|3 ‘eJÜll Hj bjj 

(,3iUil i_Aj Tl :OW)ll t : j tjyliJl *»y»-l) 


Abu Hurairah is& meriwayatkan, Nabi ^ 
bersabda: "Ciri orang munafik ada tiga; jika 
berbieara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika 
dipercaya khianat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Tanda- 
tanda orang munafik (24)) 


61 









ORANG YANG BERKATA, M WAHAI 
KAFIR,” KEPADA SAUDARANYA 




HADITS KE-39: 

Ji äi JJij # .4)1*£ <4ä HM 
.jilT C jlä Jij dfsjlS flij äi 

Uäj^I I4J *b juä 
j 6 «i »l».t jife i_j\j vr (_jbT VA cSjImJI 4 *^ 1 ) 

Üü*» 


Abdullah bin Ümar berkata bahwa Rasulullah 
bersabda: "Siapa saja yang mengatakan 
kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka 
ucapan itu kembali kepada salah satu dari 
keduanya." 9 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Siapa 
yang mengafirkan saudaranya tanpa takwil, 
maka ia seperti yang diucapkannya (73)) 

.Penjelasan. 

: Kembali. 

: Dengan kata-kata atau sifat. 


ORANG YANG TIDAK MENGAKUI 
AYAHNYA 


Abu Dzar aa mendengar Nabi bersabda: 
"Seorang lelaki yang mengaku (memiliki 
nasab) kepada selain ayahnya padahal ia 
mengetahuinya maka ia telah ingkar. Dan 
barang siapa yang mengaku (memiliki nasab) 
pada suatu kaum padahal ia tidak memiliki 
nasab dengan mereka maka hendaklah ia 
menempati tempatnya di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai/budi pekerti" 
(61), Bab: Bercerita kepada kamiAbu Ma'mar 
(5)) 


HADITS KE-41: 

•T + Ai ? * _ C\\ * f j • ^ 

AAfr 4JJI J* j£. Sjjyb vioaa- -i\ 
• I *>•«>• "I • i »,-r • - . ti Jt -r.s 

O* Vfj «(äjUI & ^ fkj 

* 

a • j 1 ^ • # 

jA dl cf ^ <>* ' s<jki|/kll : d *»^»-t) 

(<J 


Abu Hurairah berkata, Nabi $$ bersabda: 
"Kalian jangan mengingkari (nasab kepada) 
ayah-ayah kalian, karena orang yang 
mengingkari (nasab kepada) ayahnya 
berarti telah berbuat kekufuran." 


HADITS KE-40: 


(£» y- ifl üi äi #3 js -i- 

,/Il ^ äi ,Ji 

ujä ja .ja. % isa jij <2 j» 


9 Jika orang yang mengucapkan itu memiliki kelayakan 
(seperti hakim atau ulama) dalam masalah ini maka 
ucapannya bisa dibenarkan. Sebaliknya, jika ia tidak 
memiliki kelayakan di dalamnya maka dosa ucapan atau 
tindakan tersebu kembali kepadanya. (Shahth Al-Bukhärt 
Tahqiq Musthafa Oib Al-Bugna S/2263) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (75), Bab: 
Menasabkan diri bukan kepada ayah 
kandungnya (29)) 


HADITS KE-42: 


jll ‘ö_^£=u (jölSj jj jJuä 

:jji; jdij * 3 * äi J* jsii ' * ' 




ji* 4ii fk> j*j ji* jj i>° 


62 






Xjj «3?v5Sf üui ^ ^ jfS 

jifr <JJ i^jl ^y» <-»lj : | yaSlyül <—>U5* A# :j <^jliOI aj^^I) 


(*J 


kefasikan dan membunuhnya adalah 
kekufuran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Kekhawatiran seorang mukmin akan 
hilangnya amal salehnya tanpa ia sadari 
(36)) 


Hadits Sa’ad bin Abu Waqqash dan Abu 
Bakrah, Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, 
"Saya mendengar Nabi bersabda, 'Barang 
siapa mengaku—memiliki nasab kepada 
selain ayahnya dan ia tahu itu bukan ayahnya 
maka surga haram untuknya." 

Laiu hadits ini dibacakan kepada Abu Bakrah, 
kemudian ia berkata, "Kedua telingaku 
mendengarnya dan hatiku menyadarinya 
dari Rasulullah sü" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (75), Bab: 
Menasabkan diri bukan kepada ayah 
kandungnya (29)) 


-Penjelasan- 

pill» 4>W : Mencaci dan membicarakan 
kehormatan seorang muslim yang 
membuatnya mälu atau tersakiti. 

jjli : sangat buruk dan menyimpang dari 
kebenaran. 


LARANGAN KEMBALI PADA 
KEKAFIRAN SEPENINGGAL 
RASULULLAH DENGAN SALING 
MEMBUNUH 


MENCACI SEORANG MUSLIM ADALAH 
KEFASIKAN DAN MEMBUNUHNYA 
ADALAH KEKUFURAN 


HADITS KE-43: 

•S S* f 11 * ^ • J» < • ^ ... 

Ä&j p^i fLj £z äi 

9 )^ 


tl)i jj-* yjLI üj> <_»lj n ijLj^ll ubf IjJ *^y**i) 


Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi ig 
bersabda: "Mencaci orang muslim 10 adalah 


HADITS KE-44: 

jjuj &£> 4Ü1 £gili 5i jiJ? "tt 
:JIÜ j*»\l)i CmAIuxI :^iij)i J\l 

JÖÄJobj 

(«UluJJ oLai^ll üL IT“ Ipluj! i—jtlS" T (£}\£>JI 4>yi-i) 


Darir menuturkan bahwa ‘Ketika haji Wada', 
Nabi Sü bersabda kepadanya, “Perintahkan 
orang-orang untuk diam.” Kemudian beliau 
bersabda, “Kalian jangan kembali kafir 
sepeninggalku dengan saling memenggal 
leher antara kalian' 11 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Diam 
untuk mendengarkan ulama (43)) 


10 Yakni dengan hal-hal yang dapat menyakiti dan mernsak 
kehormatannya. Umat islam sepakat bahwa mencaci orang 
muslim tanpa hak adalah haram dan pelakunya disebut 
orang fasik. [Shahih Al-Bukhärt Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 1/27 dan Syarti An-Nawäwt 'Alä Muslim 2/53)) 


11 Yakni janganlah kalian beifouat sebagaimana peifouaun 
orang-orang kafir {Syarh An-Nawäwf 'Alä Muslim 2/55) 


63 






HADITS KE-45: 


•T >i.| * ** C\\ * * *1 ^ 

Aj& <Uli gpl jle. Ji\ <*ou> -16 

•■'(•■' .So • i - .? . > ?•„ 

<£-£** j* - f»kj fVa 

jj*u o\3j |»£swaju Ijlo 

J*yll Jj* li *W- t» vV '° VA : (i cSjIäJI 

(üUo 


Ibnu Ümar berkata, Nabi jgj bersabda: 
"Celaka kalian, janganlah kalian kembali kafir 
sepeninggalku dengan saling memenggal 
leher antara kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab"(7 8), Bab: Tentang 
ucapan seseorang, "Celaka kamu!" (95)) 


KEKAFIRAN ORANG YANG BERKATA, 
“KAMI DIBERI HUJAN KARENA 
BINTANG” 

HADITS KE-46: 

^ J-S :JÜ ^4^*' -n 

gf-iaJ) jLLy aIIc- 4ÜI 4JJI 

on t #i ^ cJir S n: ^ 
öis 6jj^ s Ji : Juž jp jj? jQilü 
:jis .fUi äi 4$ r^tj j\5 

:& ii di .Jjlfj ^ iäji i, gif 

j5^J (Sij* ‘‘-'■jj 4*' jj*" 

aj.jj illšj IjT äi Jtf jl $}' . JjSiu 

*r%^ž s 

J»*“Ž <-A ' 0 1 =0'iSl> '-AŠ V lSjUÜI Ajfji-i) 

(jJ— 1 IM 


Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Rasulullah 
3£j pernah mengimami kami shalat Subuh di 
Hudaibiyahtatkalamalamharinyaturunhujan. 
Seusai shalat, beliau menghadap kepada 
para shahabat dan bersabda, 'Apakah kalian 
mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb 
kalian?' Para shahabat menjawab, 'Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.'Beliau 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Memasuki 
waktu pagi, sebagian hamba-hamba-Ku 
beriman kepada-Ku dan sebagian lain kafir 
kepada-Ku. Adapun orang yang berkata: 
Kami dicurahi hujan karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya, maka ia beriman kepada- 
Ku dan kafir kepada bintang. Adapun orang 
yang mengatakan: Kami dicurahi hujan 
karena bintang ini, bintang itu, maka ia kufur 
kepada-Ku dan beriman kepada bintang'”." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Imam 
shalat menghadap ke arah makmum setelah 
salam (156)) 

---Penjelasan- 

_ji) jp: Sisa-sisa hujan. 

lif iA, '• Karena bintang ini dan itu. Bintang 
m anzilah -m anzilah bulan disebut anwa'. 


12 Orang yang berkata seperti ini disebut kafir, sebab ia 
menisbatkan perbuatan kepada selain Allah dengan 
menganggap bahwa bintang telah menurunkan hujan 
dan anugerah kepada mereka. Ini adalah bentuk 
pendustaan mereka, padahal Allah melarang mereka 
menisbatkan hujan yang Oia jadikan sebagai kehidupan 
bagi hamba-Nya kepada bintang-bintang. Bahkan, Allah 
memerintahkan mereka agar menisbatkan semua itu 
kepada-Nya, sebab itu merupakan nikmat yang Dia 
anugerahkan kepada mereka. VUmdatul Qäri Syarh 
Al-Bukhärt Al-Aini 7/60) Semisal itu juga orang yang 
bemcap, “Matahari atau bulan mengalami gerhanaTcarena 
kematian Fulan." Ucapan seperti ini dan semisalnya juga 
dilarangolehsyariat Islam. Pasalnya, ia telah menisbatkan 
suatu kejadian kepada selain Allan Ta'afa. 


64 






MENCINTA! KAUM ANSHAR 
SEBAGIAN DARI IMAN 

HADITS KE-47: 


Jr* ^ “tV 
Jaij JÜUI t\j | 4^- d&f &T:jti 


jUÄ*l 

«•» 

r-»- '* ; öWV' y 

(jLaity 


Anas berkata, Nabi bersabda: "Ciri 
iman adalah mencintai kaum Anshar'* dan 
ciri kemunafikan adalah membenci kaum 
Anshar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Bukti 
keimanan seseorang adalah mencintai kaum 
Anshar ( 10)) 


HADITS KE-48: 

&\ J^> jl3 : jl3 -tA 

Jj ‘i>?J^ (“4^ J ji-A» jl 

jij *<Ull j+3 t J 3 Ufl ^ 

<UJl 4*žuul 

»-«»■ i—>U i ijLojS/l t.«3U<» i_jb5" ir 

O^iSl 


Al-Bara' ees meriwayatkan, Nabi gjj bersabda: 
"Tiada yang mencintai orang-orang Anshar 


melainkan ia mukmin dan tiada yang 
membenci mereka melainkan ia munafik. 
Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta 
kepadanya. Dan siapa yang membenci 
mereka, Allah benci kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perangai Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Mencintai orang-orang 
Anshar (4)) 


IMAN BERKURANG 
DENGAN BERKURANGNYA 
KETAATAN 


HADITS KE-49: 


Aift 4JJ) CS^J -£**-•* (4 

tl jdlj £i. &\ Ji> 4 &I :JV 5 

*Uiii Jp jj Jiä Jj-jsj 

tjÄbji tjJJUaj juJJl j £ ju » b :JÜ3 

& ^ jj^j S y t^ifl jiDi Jii jfff 

õtf 53 ^* 

^ * i* 

j^3 C UiiEj uj y=iU.i 

a^; JL sip sS^i. J 4 J 1 : jvl viil 

»4Lifr glkii tiUld : jl3 . jj 

.£ :ÕÜ ?jLkS j 3 j J*kS fJ ÖJ J*Sf 

(^<all jjhSlil Aji i— jU *\ i-jbS" :j 


13 Hai itu disebabkan, tiada yang mencintai orang-orang 
Anshar melainkan orang yang beriman dan tiada yang 
membenci mereka melainkan orang munafik. Kaum 
Anshar adalah setiap orang yang percaya kepada Nabi 
Muhammad £g. dari kalangan suku Aus dan Khazraj. 
Oisebut demikian, karena mereka telah menolong dan 
membantu Rasulullah khususnya saat beliau dan para 
shahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. (Fathul BärM/63 
dan Shahlh Al-Bukhärt Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/ 
14) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Ketika 
Rasulullah keluar menuju tanah lapang 
untuk shalat Idul Adha (atau Idul Fitri), beliau 
melewati para shahabiyah dan bersabda, 
'Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena 


65 



telah diperlihatkan kepadaku 14 sebagian 
besar penghuni neraka adalah kalian/ 

Para shahabiyah bertanya, 'Kenapa bisa 
demikian, wahai Rasulullah?' 

Beliau sü bersabda, 'Karena kalian sering 
mengomel dan mengeluhkan suami. ,s Aku 
tidak melihat orang yang kurang akal dan 
dinnya yang lebih mampu menggoyahkan 
laki-laki yang memiliki azam kuat dari salah 
seorang di antara kalian/ 

'Apa kekurangan agama dan akal kami, 
wahai Rasulullah?' tanya mereka lagi. 

Beiiau menjawab, 'Bukankah persaksian 
wanita setengah dari persaksian laki-laki?' 

Mereka menjawab, 'Ya.' 

Beliau melanjutkan, 'Itulah kekurangan 
akalnya dan bukankah ketika wanita sedang 
haid, ia tidak shalat dan tidak pula berpuasa?' 

Mereka menjawab, 'Ya.' 

Laiu beliau bersabda, 'Itulah kekurangan 
dinnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/d" Bab: Wanita haid 
meninggalkan puasa (6)) 

-Penjelasan... 

jž=>L^f: yaitu pada malam isra'. 

o/&=Z : Kalian mengingkari pemberian 
suami dan menganggap sedikit apa pun yang 
diberikan suami. 

viit dari 4>Uši)fi menurut pendapat Sibawaih 
karena ia membolehkan membuat G'il tafdhil 
dari G'il tsulatsi mazid, sedangkan menurut 
qiyas adalah tlii} lil. 

illil: Akal yang mumi dari berbagai kotoran. 
Akal seperti ini adalah kekuatan paling mumi 


14 Maksudnya pada malam Isra' (Shahih Al-Bukhärf Tahqiq 
Musthafa Dib Al-Bugha 1/116) 

15 Tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan melalul 
jerih payah suami dan menganggapnya sedikit (Shahfh AU 
SukMrrTahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/116). Misalnya: 
seorang suami memiliki penghasilan 2 juta tiap bulan, tapi 
istrinya tidak bersyukur bahkan ia sering mengeluh dan 
merasa selalu kurang. 


yang ada di dalam diri manusia, karena setiap 
lubb itu akal, namun tidak setiap akal itu lubb . 

fclil: Orang yang mengatur urusannya. 


BERIMAN KEPADA ALLAH 
ADALAH AMALAN PALING UTAMA 


HAD1TS KE-50: 

&\ jpj of il* &\ csej s & -»♦ 

jLj &\ 

:JV5 tlk; p :Jrf 4&UUI :JÜ3 ? jiiif 

liLj^ll Dl Jt* j* yL \A t 'j 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah jg 
ditanya, "Amalan apa yang paling utama?’ 4 " 
Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, "Kemudian 
apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan 
Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" 
Beliau menjawab, "Haji mabrur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Orang 
yang berkata, Iman adalah amalan lahiriah 
(18)) 


HADITS KE-51: 

cjflu j\J tlj£> 4Ul C&JJ* (jjl —o^ 

fcl :jV5 tjiif 

_- tf ,s- tl ^ . 9.+ _ i. 

o\ijJl ^19 AJJU 


16 Yakni amalan apa yang paling banyak pahalanya di sisi 
Allah Ta'ala? (Shahlb Al-Bukhärt Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 1/18) 


66 






fJ OÜ «il Iftif % £5 Ü&f :jvl 

Õü :jvi j>^ gis jf &Ü, ^ :JV5 Tjdf 

Sü jlii 5* jtöi :jvl rjiSf j3 

(3LiSJpl|« 

( J-aii <_d*^ 1 ' ijf * : i 5 s «^ l ' : <i -L»-^»-!) 


Abu Dzar m berkata, "Saya bertanya 
kepada Nabi sgš, 'Amaian apa yang paling 
utama?' Beliau menjawab, 'Beriman 
kepada Aliah dan berjihad di jalan-Nya.' 
Saya bertanya lagi, 'Memerdekakan budak 
seperti apakah yang paling utama?' 17 Beliau 
menjawab, 'Yang termahal harganya dan 
tersayang bagi pemiliknya.' 

Saya bertanya lagi, 'Jika saya tidak 
mampu melakukannya?' Beliau menjawab, 
'Membantu orang fakir atau orang yang tidak 
mampu bekerja.' 

Saya bertanya lagi, 'Kalau saya tidak 
mampu melakukannya?' Beliau menjawab, 
'Membiarkan manusia terbebas dari 
gangguan, dan itu sedekah yang engkau 
sedekahkan untuk dirimu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak seperti apakah yang paling 
utama? (2)) 


...Penjelasan- 

yaitu budak yang mana yang 
terbaik untuk dimerdekakan. 

: Orang yang tidak cakap dalam 
bertindak. 


17 Artinya yang paling banyak pahalanya dalam 
memerdekakannya [Shahlh Al-Bukhäri Tahqiq Musthafa 
DibAl-Bugha 2/891) 


HADITS KE-52: 

4 tf ^ tl* , ^ I ■» ® i l • ^ ^ • n* 

õJLn :Jld i y u jjj 4JJI xs, -o? 


jj dii iii-& I Ji ^11 

P :JÖ T$ p :J13 dij jp šül :j« fdl 

dl Jdi d =$ Oi# jj 

( J*n* i_jU 0 \ 

Mjl 


,* 4 * 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Saya 
bertanya kepada Nabi $sj, 'Amal apa yang 
paling dicintai Aliah?' Beliau menjawab, 
'Shalat tepat waktu.' Saya bertanya, 
'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berbakti 
kepada kedua orang tua. M8 Saya bertanya, 
'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berjihad 
di jalan Aliah."' 

Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Demikian 
Rasulullahbersabdakepadaku,danandaikata 
aku menambah pertanyaanku niscaya beliau 
akan menambah jawabannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Keutamaan shalat pada waktunya (5)) 


SYIRIK, DOSA PALING BESAR DAN 
TERBURUK 


HADITS KE-53: 

J» . } ^ | ^ t ^ ^ i ^ 

cJw :Jb jjj 4ÄM ido-L> -Of 

?4JJl JUC’ jüafrf t-odll aJlP 4JJ\ 

dUi Õi :cJb t SlžX^ jAj IJü 4JJ Jjud :J15 

J# 3afj JaSS õfj:jll T# fS :ciS 


18 Beibuat balk, melayani dan tidak menyakili mereka 
C Shahlh A/-Sufch£n Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/197) 


67 






öJ)S 5? :jvl ?£! :cji aü jUÜ5 5? »: jll .Äi jjij G j? :IjJvŠ tf# ?JLÖl 

3jli :Jlll <tt£L» 5^5 tr^3 ÄV 

oL T ■■•j2J\ «jj-ji-JJ <-)UT Ta :< j ijjUyJI <»^i-l) :Ui5 Jj>- IftjJžso J lj Ui :JlS jjjll Jj3j *^l 

OSut^ljUf 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, 
"Saya bertanya kepada Nabi $gj, 'Dosa apa 
yang paling besa^” Beiiau menjawab, 
'Menjadikan tandingan untuk Allah padahal 
Dialah yang telah menciptakanmu.' Saya 
berkata, 'Sungguh syirik dosa sangat besar.' 
KemucJian saya bertanya, 'Kemudian apa?* 
Beiiau 1 menjawab, 'Membunuh anakmu 
karena khawatiria akan makan bersamamu.' 20 
Saya bertanya, 'Kemudian apa?' Beiiau 
menjawab, 'Menzinai istri tetanggamu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir Surah At-Baqarah" 
(65), Bab: Firman Allah, "Janganlah kalian 
menjadikan tandingan-tandingan bagi 
Allah." (3)) 

.Penjelasan. 

\h : Padanan dan tandingan. 
illli.: Istri tetanggamu. 


DOSA-DOSA BESAR 
DAN YANG TERBESAR 


HADITS KE-54: 


jll :JV5 Ü* ÄI 5J£=J J\ ajü- -oi 

jš\ *f\ :j fLj ÄI & 


19 Yakni yang paling banyak dosanya dan paling berat 
siksanya (Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Musthafa Dib Al- 
Bugha 4/1626) 

20 Ini merupakan tanda puncak kebakhilan yang menafikan 
iman karena merusak keyakinan bahwa Allahlah Zat 
Pemberi rezeki. Juga merupakan perbuatan yang sangat 
kejam karena membunuh jiwa tanpa haq. Semua itu 
berhak mendapat azab yang sangat pedih (Shahth Al- 
Bukhärt Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 4/1624) 


SalfM J JJ l* i_jU 1* :olal^JÜI :<j 


(julP' 


Abu Bakrah m mengisahkan. Nabi ^ 
bersabda, "Maukah aku beritakan kepada 
kalian dosa besar yang terbesarT" 21 Beiiau 
mengulanginya sebanyak tiga kali. Para 
shahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah?" 
Beiiau bersabda, "Menyekutukan Allah dan 
durhaka kepada kedua orang tua." 

Nabi yang tädi bersandar kemudian duduk 
tegak dan bersabda, "3uga berdusta." 
Abu Bakrah m berkata, "Beiiau mengulang 
terus kalimat ini hingga kami berkata, 
'Semoga beiiau berhenti (diam)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Penjelasan tentang persaksian paisu (10)) 


HADITS KE-55: 


jj^j jil: jll ÜC. ÄI &'j jŽ\ dJ-ü- -oo 

: jll ijCŠ3\ qZ. {Lj aIE ÄI & ÄI 

.jl+i J JJ U t_>L V :obl+—)l <_A^” et : j i£jUül 

lai» 


Anas m berkata, "Rasulullah ^ ditanya 
tentang dosa-dosa besar, kemudian beiiau 


21 Para ulama berbeda pendapat mengcnai devinisi dosa 
besar. Al-Qurthubi mengatalcan bahwa dosa besar adalah 
setiap dosa yang mendapat perhatian serius oleh Syara', 
disertai ancaman hukuman dan sangat berbahaya. (Al- 
MausÜ'ah Al-Fiqhiyyah ) 


68 






bersabda, 'Menyekutukan Allah, durhaka 
kepada orang tua, membunuh orang, dan 
sumpah paisu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Penjelasan tentang persaksian paisu (10)) 


oViujl: Yaitu laial dari perbuatan zina yang 
dikaitkan kepada mereka. 


HAD1TS K.E-57: 


HAD1TS KE-56: 


_ su «* *** A> , . +** *> { > • 

tAJLfi 4)i\ i Jjl -0*\ 

"J> " * "i* 

oiLjii £1 ji i^i :j\l jdij aIp äi 
<<U)L jjjljl :jvl IjZ Uj 4i)l 

iil (j*- jJi (j-iiJi j£»j 

^ ‘0* Jffe 

OljUj^Jl oU^9blll ÕJl3j 

Oi aIiI Jji i_jIj tV :\jUöj)I i_jbS" oo a j-p-t) 

(Qb^bJlJl^to^id^j)l 


Abu Hurairah ae berkata, Nabi bersabda, 
"Dauhilah tujuh dosa membinasakan." 
Para shahabat bertanya, "Apa itu, wahai 
Rasulullah?" Beiiau menjawab, "Syirik, sihir, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
kecuali dengan hak, makan riba, makan 
harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan 
menuduh berzina wanita beriman baik-baik 
yang menjaga kehormatannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Firman Allah, "Sesungguhnya, orang-orang 
yang memakan harta anak yatim dengan 
cara zhalim." (23)) 

.Penjelasan. 

: Yang membinasakan. 

oji-j11 fy. &: Melarikan diri dari peperangan 
ketika kedua kubu saling menyerang. 

J jJ : Wanita-wanita yang dij aga Allah 
dari perbuatan zina. 


j ** -°v 

ö\j &\£f & k 4 % & Äi ä 

Jtli G jl| Ajjjl} 

dJJ 4 jyii :jvi t*ss jj.> 


(aj-ÜIj u ~ ) oU l oS/l i_jbS” VA (jjjiiwJI tjfjiX) 


Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah 
bersabda, "Termasuk dosa besar yang 
terbesar adalah seseorang mencaci kedua 
orang tuanya." Beiiau ditanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana bisa seseorang 
mencaci kedua orang tuanya?" Beiiau 
menjawab, "la mencaci ayah orang lain laiu 
orang tersebut balas mencaci ayahnya, dan 
ia mencaci ibu orang lain laiu orang tersebut 
balas mencaci ibunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Seorang 
anak dilarang mencela orangtuanya (4)) 


ORANG YANG MENINGGAL TANPA 
MENYEKUTUKAN ALLAH AKAN 
MASUK SURGA 


HAD1TS KE-58: 


A • i t ^ #A • ^ • ii * ^ A • 

(4JLC> 4111 (JJj , ••J 4l)l ImOA> — OA 


öU :u{ cüj jOJl jžõ 4A1U Ü 

#1 jiõ Jju 




69 






0^” (j-*j j&J-t j (_j\j \ :^SLi-l (jbS* tf ijj (^SjlšOI 

Abdullah bin Mas'ud s® berkata, Rasulullah 
$5 bersabda, "Barang siapa meninggal 
dalam keadaan menyekutukan Allah dengan 
apa pun, masuk neraka." 

Dan saya (Abdullah bin Mas'ud) berkata, 
"Barang siapa meninggal dalam keadaan 
tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, 
masuk surga 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Tentang jenazah dan orang yang sebelum 
meninggal dunia mengucapkan, 'Laa ilaha 
illa Allal j'(1)) 


HADITS KE-59: 

' u - -1,5 * •' ji,. . •i' f * » „ 

:Jl* (4iP 4Ü\ $fj vioa». -0<\ 

Jj ö? ^ aJc Äi Jõ aUI 
y & ÕU :j\j jl-Jj^S 

OÜ Jj OÜ :cJl 5 4J&1 jiõ lil* Äb j) JÜ 

oi/- oü Jj oü • jtö fj/U 

jStJ-l i_Ae' v^W-' Tr : <j **-_p-l) 


Abu Dzar ass berkata, Rasulullah bersabda, 
"Seorang utusan dari Rabbku 22 datang 
memberitakan kabar gembira kepadaku 
bahwa siapa saja yang meninggal dari 
umatku dalam keadaan tidak menyekutukan 
Allah dengan apa pun akan masuk surga." 
Saya bertanya, "Walau ia pernah berzina 
dan mencuri?" Beliau bersabda, "Walau ia 
pernah berzina dan mencuri." 23 


22 Maksudnya Jibril [Shahth Al-Bukhäri Tahqiq 

Musthafa Dib Al-Bugha 1/417) 

23 Ini sekaligus membantah anggapan orang-orang Khawarij 
dan Mu'tazllah bahwa pelaku dosa besar yang beluni 


(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Tentang jenazah dan orang yang sebelum 
meninggal dunia mengucapkan, 'Laa ilaha 
illa Allah' (1)) 


HADITS KE-60: 

^)l ÕJl :jlä ÄI J\ - V 

4 # * 3*5 j &-5 £* & fr 

.7 -r,C •' . s? trs*s*i s, -»-»•;? ci 

j :jld U :JlÄS < rtiži^ v.uil JJj AIajI 

:cil 2il j*S \ ÕJS jp õU P «ÄI ■Jjij 

:cub jju oli Jj OÜ ; õ!J Jj o!3 

+ * * * 

:cjj i3_/w OÜ Jj Õli : OÜ Jj OÜ 

*■* ** ■* *» 

jp tfci oü Jj OÜ Ttfci OÜ Jj OÜ 

: jif \m> täi öj JS J?1ji ^ LjiijJj 

(< A^ ' S A jf JI i_i\j tt uliT VV <b^>l) 


Abu Dzar ae berkisah, "Suatu ketika saya 
mengunjungi Nabi Ketika itu, beliau 
memakai baju putih dan sedang tidur. 
Kemudian saya kembali berkunjung dan 
beliau sudah bangun, laiu bersabda, 'Seorang 
hamba yang mengucapkan Id ilõha illalldh 
kemudian ia meninggal dengan kalimat itu 
maka ia masuk surga.' Saya bertanya, 'Walau 
ia pernah berzina dan mencuri?' Beliau 
menjawab, 'Walau ia pernah berzina dan 
mencuri.' Saya bertanya, 'Walau ia pernah 
berzina dan mencuri?' Beliau menjawab, 
'Walau ia pernah berzina dan mencuri.' 
Saya bertanya, 'Walau ia pernah berzina 
dan mencuri?' Beliau menjawab, 'Walau ia 
pernah berzina dan mencuri sekali pun debu 


bertaubat akan kekal di neraka. iFathul flärfl0/284) 


70 



menempel di hidung Abu Dzar—atau tidak 
menyukainya/" 

Setiap kali Abu Dzar menyebutkan hadits ini, ia 
selalu berkata, "Sekalipun debu menempel di 
hidung Abu Dzar—atau tidak menyukainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Pakaian putih (24)) 

---Penjelasan- 

jS uiii pkj jp : Berasal dari kata artinya 
ketika hidung melekat dengan tanah. Kata- 
kata ini digunakan secara majaz, artinya tidak 
suka atau terhina. 

jS ^ iJjt : meski Abu Dzar terhina. 


HARAM MEMBUNUH ORANG KAFIR 
SETELAH IA MENGUCAPKAN LÄ 
ILÄHA ILLALLÄH 

HADITS KE-61: 

jIjiäJI Ja— o^**i*}ll jIjuSJI do o » -TN 
Al äi J li ajI— jjl& 

«■S - gjP Oi 

u£mJu <j?Jü 0^35 tuUISld 

\5 dsffl «A tSJÜ? :jU* j* M jä 

ÄI ^ äi Jfe jlfi ?$l3 ilJJuäl 
Ail äi 6 : JUl &23 jÜUj 

<u? tit si s.-r- ,-r • 


J& U JÜU OUi Jli P ^j£l 

Õji u&3 *4' :fLj 4^ äi äi 
Jj£j OJaiS <&23 il ,£Š Aiü 

(tijl> ub U 7 $ "Vt: j 


Miqdad bin Aswad—atau Miqdad bin Amru 
Al-Kindi—bertanya kepada Rasulullah 
"Bagaimana pendapat Anda bila saya 
bertemu dengan seorang kafir, laiu kami 
berperang dan ia berhasil menebas sebelah 
tangan saya dengan pedangnya hingga 
putus. Laiu ia berlindung di balik pohon 
sembari berkata, 'Saya masuk Islam karena 
Allah.' Setelah ia mengatakan itu, bolehkah 
saya membunuhnya wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "3angan bunuh ia." Miqdad 
berkata, "Wahai Rasulullah, ia sudah memutus 
sebelah tangan saya dan ia mengatakan itu 
setelah ia berhasil memutusnya?" Laiu beliau 
bersabda, "Dangan bunuh ia, jika engkau 
membunuhnya maka ia berada di posisimu 
sebelum kamu membunuhnya 24 dan kamu 
berada di posisinya sebelum ia mengucapkan 
kalimat yang ia ucapkan 25 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Khalifah telah memberitahukan kepadaku 
(12)) 


-Penjelasan--- 

S*: Berlindung. 

õi jlS libJjl ÜU : Karena ia telah menjadi 
seorang muslim yang darahnya dilindungi, 
Islam telah memutuskan dosanya sebelum 
itu; dosa memutuskan tanganmu. 

jvs iiü? JJ edvj: Yaitu darahmu 
menjadi mubah karena hukum qisas. 


HADITS KE-62: 


: J \3 äi & ci - 

sljii ji jdijA^äi^ äi Jfe 1 * : - 




24 Janganlah kamu membunuhnya, sebab ia telah menjadi 
muslim yang terlindungi darahnya. {Shahlh AI-BukhärJ 
Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi) 

25 Jika kamu membunuhnya sedangkan ia telah masuk Islam, 
maka kamu berhak mendapat huku man qishash (Shahth 
A!-BukhärJ Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi) 


71 









j? cJJ-j gäi 

if :jü su*** illi c^. Su.j juSVi 

(Ji>- iliiisj tilfr (JjLaiS/I uišj (illil 

?&i vjaJJ :jvl UjJu «iiii bd u; jui 
c4^ Uj>4 ji) ui 5 \T :dis 

I^JldUS 

(Iil j^l dU*j <-4 j : cS)l*b <_jbS" "Vi :j <»-^i-i) 

(<!-4»- ,j* oliji-l (Ji Jj) ,jJ l*L»t pi-y (-ic- 


.Penjelasan. 

yj&\ Ui4-J: Yaitu kami menyerang suatu kaum 
pada pagi hari sebelum mereka menyadari 
kedatangan kami. 

Hj lii- Uil : Ketika kami menyusulnya hingga 
ia menyembunyikan diri di tengah-tengah 
kami. 


SIAPA YANG MEMERANGI KAMI 
MAKA IA BUKAN DARI GOLONGAN 
KAMI 


HADITS KE-63: 


Usamah bin Zaid berkata, "Rasulullah 
3 Ü mengutus kami ke kabilah Huraqah 14 . 
Kami serang mereka pada pagi 
buta dan kami menang. Aku dan 
salah seorang Anshar mengejar seorang 
dari mereka dan ketika kami berhasil 
mengepungnya, ia mengucapkan lä ilõha 
illallõh. Temanku Anshar urung membunuhnya 
namun aku tetap menikamnya dengan 
tombakku sampai ia terbunuh. Setibanya 
di Madinah dan Nabi mengetahui hai ini, 
beliau bertanya, 'Wahai Usamah, engkau 
membunuhnya setelah ia mengucapkan la 
ilaha illalläh ?' Aku menjawab, 'la hanya ingin 
menyelematkan dirinya.' Namun, beliau terus 
mengulang-ulangnya. Sampai aku berangan, 
andai sebelum hari itu aku belum masuk 
Islam ." 17 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Rasulullah $5 mengutus Usamah bin Zaid ke 
daerah Khurqah (45)) 


26 Pengutusan ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun 7 
atau 8 Hiiriyah. Huraqah berasal dari kabilah Juhainah. 
('UmdatuiQärtS yarh Al-BukhSri AI-'Aini 24/36) 

27 Dalam At-Taudhth disebutkan bahwa Usamah bin Zaid 
membunuh orang tersebut karena ia menyangkanya orang 
kafir atau menurutnya syahadat yang ia ucapkan hanya 
untuk menyelamatkan diri dari peperangan. ('Umdatui 
Qärt Syarh Al-Bukhärt AI-'Ainl 24/36) 


Al , . J ,<•-» • i.l 1 - > * - 

AÜi jlc. jj 4 jjl XfC, -"VT 

J> JJ» jJ—j aIU AÜl 4Ül Jl 

(1)1 ( ulj V ulsT 

(li» £^LJI UJc- Jy* J* jJLy (Jfr 


Abdullah bin Ümar berkata, Rasulullah 
bersabda: "Barang siapa yang 

mengacungkan senjata memerangi kami 
maka ia bukan dari golongan kami ." 18 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah-Fitnah" (92), Bab: 
Sabda Nabij%, "Barang siapa menghunuskan 
pedang kepada kami, bukan bagian dari 
kami" (7)) 


HADITS KJE-64: 


jc- iie- &\ -11 

d« 


28 Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kaum 
muslimin untuk memerangi mereka seeara tidak haq, 
karena di dalamnya ia mengintimldasi dan menakut- 
nakuti mereka maka ia tidak termasuk orang yang 
mengikuti jalan kami. (Fathul BärT 13/24) 


72 







ujJI Jj* ^ :JLÜI <_>LS* \T :J (JJjljOl ^>1) 
(L> ^-Ai £^LJI LAs. Jj- j» |Ju-j <Ae 


Abu Musa (AI-As/ary) sg berkata, 
Rasulullah |g bersabda: "Barang siapa yang 
mengacungkan senjata memerangi kami 
maka ia bukan dari golongan kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah-Fitnah" (92), Bab: 
Sabda Nabi"Barang siapa menghunuskan 
pedang kepada kami, bukan bagian dari 
kami" (7)) 


LARANGAN MEMUKUL PIP1, 
MEROBEK BAJU, DAN BERSERU 
DENGAN SERUAN JAHILIYAH 


HADITS KE-65: 

4JJI (&j Zyu*J> j) Aldi A*£ -V 

vl? :fLj ÄI jll : j\3 

1^ "j «- jt * * "l * * * \\ i • J 

( 5 JC-.U fcij «-Jj*?*' <>* 

ÄUbli 

Upb li» ,^-A i_Aj V^ jSLA-l »_jLS" TV :j <»-^i.i) 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, Nabi $3 
bersabda: "Bukan dari golongan kami, 
orang yang memukul pipi, merobek baju, 
dan berseru dengan seruan jahiliyah (saat 
meratapi kematian)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Bukan dari golongan kami siapa yang 
manampar-nampar pipi karena maratapi 
musibah kamatian (39)) 

-Penjelasan- 

C>J&- i $Lj : Bentuk jamak dari 44»- yaitu bagian 
terbuka pada baju untuk memasukkan 


kepala, maksudnya merobek kerah baju 
sebagai tanda marah. 

tsjc-ij tS yaitu seperti meratap dan 
lainnya, seperti halnya nadbah yang juga 
berarti meratap, serta mendoakan celaka dan 
binasa. 


HADITS KE-66: 


*1 " * ^ .1 ' ' *** __ 

jjl 4WI ^1 u »o i > 

• ^ ^ .09 * i* " * " 9> 

lJOiXriAf 

{&£ % 6l fll <*lil & & 

? - i,i - • s a “i.s c,??,s-rr 

j-* 41)1 Jj-j ^ l»l:<Jb tfbl 

Äi j-ö Äi jj-lj 51 (jÄlj aIIc. Äi 

iäüülj ÄaJti-Vj iŽJÜaJl jJu-j 

jU-l õ* U oL ™ :_>3UJ-t Tr : j <£,UÜI -^->-1) 

(«.....^U JiS 


Abu Musa as pernah sakit keras hingga 
pingsan dan kepalanya berada di pangkuan 
istrinya. la menjerit 29 (tapi Abu Musa tidak 
kuasa mencegahnya). Ketika sadar, Abu 
Musa berkata, "Saya berlepas diri dari orang 
yang Rasulullah pun berlepas diri darinya. 
Rasulullah berlepas diri dari wanita yang 
menjerit-jerit, memotong-motong rambut, dan 
menyobek-nyobek baju (dalam musibah)." 
(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (78), Bab: 
Larangan memotong-motong rambut ketika 
tertimpa musibah (38)) 

-Penjelasan- 

<11 Lill: Wanita yang berkata-kata keras ketika 
tertimpa musibah. 

: Wanita yang menggunduli rambut. 


73 


29 Kalimat ini terdapat dalam riwayat Muslim. 








«lill: Wanita yang merobek baju. 


LARANGAN NAMIMAH (MENGADU 
DOMBA) 

HADITS KE-67: 

&\ iga :jvl ^ -IV 
Žl\ fLj ^ 

ijžau U i-jIj 0* t r »bS’ YA gijUwJI 


*dsj 4\ &£> v uui gc ji-jj 


ftöl Je-jj ^r? Oi3 

o£fi. *)} tfijl 4 &I 5 : JÜ3 ^5l jJu &L 

It ju .J sSj 43XÜ tilSj IjJ* «Liti JJü 

ii osi ^V^i ®i 

lillid 

«■** 

,jjl £i* ^ jJl <_jIj 0 :»ULm 1I i_jbS" It :j (_5jUyJi 4>-^.t) 


Hudzaifah m berkata, "Saya mendengar 
Nabi j(g bersabda: 'Tidak akan masuk surga 
orang yang mengadu domba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Larangan mengadu domba (50)) 

.-.-Penjelasan.. 

oi» berasal dari IsS iüJ iJjj-i oi artinya 
mengadu domba, cAlS artinya orang yang suka 
mengadu domba. Ibnu Al-A’rabi menjelaskan, 
ia adalah orang yang mendengarkan suatu 
perkataan kemudian ia sampaikan kata-kata 
itu kepada orang lain. 


TIGA GOLONGAN YANG TIDAK AKAN 
Dl LI HAT DAN DISUCIKAN OLEH 
ALLAH PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-68: 


il Jfe Jll : j\l Sj J\ ^ -IA 

& '?4\ ii ^ &s Jlc. & 

^ ‘fsil 4»»-^ ffe ffct/i V&P 1 
•» ** > ^ m v 


Abu Hurairah m berkata, Rasuluilah sgjj 
bersabda, "Tiga golongan yang tidak akan 
dilihat, tidak disucikan oleh Allah pada hari 
kiamat“ dan bagi mereka azab yang pedih. 
Orang memiliki kelebihan air di jalan, namun 
ia menoiak memberikannya kepada musafir. 
Orang membaiat seorang pemimpin hanya 
karena tujuan dunia, jika diberi ia senang 
namun jika tidak diberi ia marah. Dan orang 
menjual dagangannya setelah Ashar dengan 
bersumpah (dusta), 'Demi Allah yang tiada 
llah (yang berhak diibadahi) selain-Nya, 
sungguh aku telah membelinya dengan 
harga sekian dan sekian.' Laiu seseorang 
memercayainya." 

Kemudian Nabi membaca firman Allah: 


Syi ^ djpi õJ' h\ 

fi ’4^h 'h š>^' 4 f4J jäi ^ «ŽLjJjf 

ffy h&- % fjt ’t 4 vM % aS»T 


Bfl Ui S>\li- 


"Sesungguhnya mereka yang menukat janji 
Allah dan sumpah mereka dengan harga 
(harta dunia) yang sedikit, mereka tidak 


30 Maksudnya, Allah tidak melihat mereka dengan 
penglihatan rahmat Allah dan tidak pula memuji dan 
mensudkan mereka. (Abdur Ra'uf Al-Manawi: Faidhul 
Qadtr Syarh Al-Jämi' Ash-Shaghtr 3/333) 


74 







mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak 
akan berkata-kata dan tidak akan melihat 
mereka pada hari kiamat. Bahkan, tidak 
akan memaafkan mereka dan bagi mereka 
azab yang sangat pedih." (Ali Imran: 77) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Masaqah/kesengsaraan" 
(42), Bab: Dosa bagisiapa saja yang menahan 
seorang musafir dari mendapatkan air (5)) 


«fiilfei U 5 £ I 5 JU- & 

4% te sJüaSt jsS 

iili 

v_j yi 0-1 ?! -UH Vi :j 4^9-1) 


..Penjelasan —. 

ij : Tidak memuji dan tidak menyucikan 
mereka. 

f U JJJ: Air yang melebihi kebutuhan. 
j-jUl : Musafir. 

UU) yaitu mengangkat seorang imam 
terbesar. 

dslLc-f : Engkau menyerahkan harga barang 
tersebutkepadasipenjualkarenasumpahnya. 
Ayat selengkapnya adalah; "Sesunggufinya 
orang-orang yang memperjualbelikan janji 
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah, mereka itu tidak memperoleh 
bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa 
mereka, tidak akan memperhatikan mereka 
pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan 
mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Ali 
‘Imrän: 77). 

jUJ jU- N: Mereka tidak mendapatkan bagian. 
S \j : Allah tidak memuji mereka. 


Abu Hurairah m berkata, Nabi bersabda: 
"Barang siapa terjun dari gunung untuk 
bunuh diri maka kelak di neraka jahanam 
ia akan terus-menerus terjun dari gunung 
untuk selama-lamanya. Dan barang siapa 
menenggak racun untuk bunuh diri maka 
kelak di neraka jahanam racunnya akan 
terus berada di tangannya dan ia tenggak 
untuk selama-lamanya. Dan barang siapa 
bunuh diri dengan besi maka kelak di 
neraka jahanam besinya akan terus berada 
di tangannya dan dengannya ia menikam 
perutnya untuk selama-lamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Meminum racun, berobat dengan racun atau 
sesuatu yang bisa menceiakakannya (56)) 

-Penjelasan- 

: yaitu menjatuhkan diri sendiri. 

: menenggak. 

: melukainya dengan tangan dan pisau, 
sama seperti Jiiy yang berarti ia memukulnya. 


LARANGAN BUNUH DIRI 

HADITS KE-69: ■ 

op & äi J\ 

| • 4»» 'jji ^*1 4#»^ | ^ 

# jv o * 

ijJ J- 4*3 J j_)*a3 


HADITS KE-70: 

iiss- 4Jjl (Jfj A\?Jzd\ ^J CuU -V* 

4&I JJ-y ul^uol 5^ 

jifr Jp :J\I jJu>j 4 JJI 

Ci j ii joT jp «jü uf jji 


75 









ojl£> LjjJI £ 4m«üu JJ j^sj «JlUj i 
1>°J j^j ‘44*41 pji AJ 

J&uiyjJS 

# " 

<-iU>JI ^ L« (_»L II :._oSll i_»lsS" YA :,^ (JjUxJI A»p-t) 

W‘j 


Tsabit bin Dhahhak s@, seorang shahabat 
yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon 
Baiatur Ridhwan, berkata bahwa Rasulullah 
M bersabda: "Barang siapa bersumpah 
dengan sumpah aga ma selain Islam maka ia 
sebagaimana yang ia sumpahkan. Dan tidak 
ada nazar bagi anak Adam terhadap apa 
yang bukan miliknya. Barang siapa bunuh 
diri dengan sesuatu di dunia maka ia akan 
disiksa dengannya pada hari kiamat kelak. 
Barang siapa mencaci orang mukmin maka 
sama dengan membunuhnya dan barang 
siapa menuduh kafir seorang mukmin maka 
sama dengan membunuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Larangan mencela dan melaknat sesama 
(44)) 


-Y\ 


HADITS KE-71: 

if ® J •J.C - ti . . „ J ? • 

:Jb 4JLC- 4j)l õ^ jJä do 
JlŽl Ajtlc’ 4)1 4)1 

Ql jlill jil j* lAA JA\ 

iäliö li;^ ji-jJl JStf jladl ^ 
AiJ <^41 ‘4J' Ji-i3 ^ : 

jlj \jja£, giJI JJü Ii Xiü t j\äl Aa! 

:jlS jj :fbj iil ji juS .ÕU 

ijõJi jpficj (õüj: se 


Jb UJl9 tljojjt» Aj j£sdj CmJ |ü AjI Jj 

jji-U .ilij Jäaš ^ ju jlLi 
«j£f : Jul cOüL fLj &\ Jj ^ji 

4*5125 £ di^jj 4 ii jf iji? 

oi} <b-U JLSS #i ji-Ju *J žj ^tsw 

ji^iu (3^ ^ juJ^j 4ji 

õjj mJjI uL \A( 0I4AI ub)* j 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami 
bersama Rasulullah s$jj dalam perang 
Khaibar, beliau bersabda kepada seseorang 
yang mengaku muslim, 'Orang ini termasuk 
penghuni neraka.' Saat tiba pertempuran, 
orang itu bertempur sangat sengit sampai 
akhirnya terluka. Laiu beliau diberitahu, 
'Wahai Rasulullah, orang yang engkau 
kabarkan termasuk penghuni neraka itu hari 
ini bertempur sangat sengit dan ia sudah 
meninggal.' Kemudian beliau bersabda, 'la 
menuju ke neraka.' 

Sebagian shahabat hampir meragukannya, 
hingga tiba-tiba ada berita bahwa orang itu 
sebenarnya belum meninggal tetapi terluka 
parah, dan ketika tiba waktu malam ia tidak 
sabar menanggung lukanya sehingga ia 
memilih bunuh diri. Kemudian aku kabarkan 
berita itu kepada Rasulullah maka beliau 
bersabda, 'Allah Mahabesar. Aku bersaksi 
bahwa aku adalah hamba Ailah dan utusan- 
Nya.' 

Kemudian beliau memerintah Bilal, laiu dia 
berseru kepada orang-orang, 'Tidak akan 
masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan 
sungguh, Allah (juga) akan memperkuat din 
ini dengan orang fajir."' 


76 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Sesungguhnya Allah akan menguatkan 
agama ini dengan orang fajir/jahat (82)) 

--Penjelasan-- 

sSU 'ij sili: Kata pertama artinya prajurit yang 
sebelumnya bersama kelompok kemudian 
memisahkan diri, sementara kata kedua 
artinya prajurit yang sama sekali tidak 
berbaur dengan suatu kelompok. Maksudnya, 
ketika melihat siapapun, ia menghampiri 
orang tersebut laiu ia bunuh. Ta’nits kata ini 
kemungkinan untuk makna dilebih-leb ihkan, 
seperti kata ‘allamah, nassabah, atau kata sifat 
untuk kata lain yang tidak disebut, yaitu ’A% i 
Sli (ilj $ artinya tidaklah ia membiarkan 
seorang yang bemyawa yang melepaskan diri 
dari kelompok. 

ip U: Betapa mencukupi. 

iicl : Bagian ujung yang digunakan untuk 
memukul. 

: Berpaling. 

ViiT: Sekarang. 


HAD1TS KE-72: 


4lll ■ Xm* VS 

ji j&\ fLj põ Äi &> 4)1 jpj $& 

J* il jpj JU \2i Jj&Sl l 

<jl JUj ^ 

AaJlC’ 4jjl 4JJl ubufl 1 jj 

l£si •*! Üll % iili. ££ ■} Jfe fLj 
j^{ j£Jl iL fj^{ U 

& &i ^ ii JlPj JuS . 5 $ v£i 

t>? j4*j j^ CrS 


■:=, ■:£_ .-«» . -r.s , - ,-r, 

l_A3j <_A9j UJE> 4 jua £ :JÜ ui 

«■» «■» 

j-ÄJ £õj3 Õj2l j*&\j «IJUp Up 

tf T- T"i-r s* •-'•I . • tn 

*“**» Jp **»•*■» CW Wj ‘u?j 

Jõ il jl j#l ^ÄS .iõü JaS 
: j\3 .il jpj ÕbM J^il: jui jüõj il 

^ (li liT õjf l iii jijii : jü ?3iS Uj 
j&J üi :õiil «õuS Jtöi füü «jiiJi 

r 5 ^ 

• i |l • •*** ‘J • J n» ^ n* | '"Il *|*^ **''•»*• 

tjjöj ai 3 Umi J-äš £*>j 3 cOjJl jÄsdrfÜ 

tf t-s* *T- -r-i^j s* -«- 

.<UvjU Jlis aJlP Jiwfr fj <A*JJU (jo AjUij 

:<*Ui ÜC jdij *lc ÄI 4)1 jjlj jlS 

Q #1 Jif J» J# Jr> Sl 
Jil jijlt Sjs yöl $ ii jij 

^■1 J*1 Cy5 j*j ji/ÕJ Urf jlill 

(juf& 0^» Jji t->U VY oljA-l vjbS" o"i *j»^>.l) 


Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi m berkata, 
"Rasulullah berhadapan dengan orang- 
orang musyrik dalam perang dan meletuslah 
pertempuran. Ketika beliau kembali 
bergabung dengan pasukannya dan orang- 
orang musyrik kembali bergabung dengan 
pasukan mereka, di antara para shahabat 
ada seorang lelaki yang tidak pernah 
membiarkan musuhnya lološ dari tebasan 
pedangnya. Para shahabat berkata, 'Hari 
ini tiada dari kita yang lebih hebat dari si 
fulan.' Namun, Rasulullah bersabda, 'la 
termasuk penghuni neraka.' Kemudian ada 
seorang shahabat yang berkata, 'Saya akan 
mengikutinya."' 


77 






Sahl melanjutkan, "Shahabat itu selalu 
menyertainya, setiap kali berhenti ia pun 
berhenti dan setiap kali bergegas ia pun 
bergegas. la berkata, 'Kemudian orang itu 
terluka parah, ia berusaha bunuh diri (agar 
cepat mati), la letakkan gagang pedangnya 
di tanah dan ujungnya ia letakkan pada 
bagian tengah dadanya. Laiu ia tekan 
tubuhnya hingga ia mati bunuh diri.' 

Laiu shahabat itu menghadap Rasulullah £g 
dan berkata, 'Saya bersaksi bahwa engkau 
adalah utusan Allah.' 

Beliau bersabda, 'Ada apa gerangan?' 

Shahabat itu berkata, 'Laki-laki yang tädi 
engkau sebutkan termasuk penghuni neraka 
itu membuat orang-orang membesar- 
besarkan perihalnya (seakan tak percaya). 
Laiu aku katakan kepada mereka, 'Aku akan 
menyertainya untuk kalian.' Aku pun pergi 
mencarinya. Ternyata ia terluka parah dan 
berusaha bunuh diri (agar cepat mati), la 
letakkan gagang pedangnya di tanah dan 
ujungnya ia letakkan pada bagian tengah 
dadanya, laiu ia tekan tubuhnya hingga ia 
mati bunuh diri.' 

Rasulullah bersabda, 'Sungguh, ada 
seseorang yang mengerjakan amalan 
penghuni surga dalam pandangan manusia, 
padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan 
ada pula seseorang yang mengerjakan 
amalan penghuni neraka dalam pandangan 
manusia, padahal ia termasuk penghuni 
surga."' 

(HR. Bukhari, Kitab: Vihad" (56), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan, "Si fulan 
mati syahidl" (77)) 


HADITS KE-73: 

äi äi -vr 

aAc- 4l)l 4JÜ1 JjUj jvi :J\I 


' ' - • 3 • > t >. -r»; • ' • 

^*3 «£> jfj jfcžaLi oo 

j ii «õu ^ 5ji iij ui «# jü Jäs \xšL*> 
£* «4-Jl ^ jjsc : jus äi 

i-Al 

(J M 


Dundub bin Abdullah tas berkata, Rasulullah 
bersabda, "Sebelum kalian, ada seorang 
lelaki terluka (di tanganya) hingga membuat 
ia putus asa. Lantas, ia mengambil pisau dan 
ia potong tangannya. Darahnya mengucur 
tanpa henti sampai ia mati. Allah berfirman, 
'Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap jiwanya 
maka Aku haramkan surga untuknya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi " (60), Bab: 
Penjelasan tentang Bani Israil (50)) 

.Penjelasan.. 

: Tidak sabar menghadap i derita. 
fej US: Belum berhenti mengalir. 

43 SU: Yaitu menyegerakan kematian. 


LARANGAN KERAS GHULUL 
(MENCURI GHANIMAH) 


HADITS KE-74: 

: jli 4&1 (jjfj j^I -Vi 

dj«ui sfj ai (Oi fijja umIi 


. 1 . 


£ p ‘Jäi!P-5 Jtf 5 

4ÜI 4AJl (JI-o 

^ ai tf aäf «jUJU ü jüj jj iüj 
Jõ äi uiul tuJji 


78 






Ow9i jjfc- |>fruf OaU> jJu^j ^J«X äji\ 

jtf* &\ih\ i \Lia ^ilii ju* <JL^ü\ <*uS 

jj]|} :fLj aJlC. 4JJ\ 4jjl 

j££ jg £U? jji jL£» Jj «.^ ^JS 
5\s *2® j*1ü 3 (L-iiÜi £J fJ ^031 ^ 
&1 J-* 5^1 # <iüi £*1 õJ>- jfc ^ 
s$š. iii: ju* <o£\s% j\ jd*$ *2* 

<ulfr 4JJ\ 4JJI JJ-Lj jüi .«*-*! cJ&* 

i>? O^V/4 ji j)|/ä : p-^3 

(jSji- »jjfc oU VA IiJTjliil i_jbS" "H !(^ <»-^»-t) 


Abu Hurairah sk berkata, "Kami berhasil 
menaklukkanKhaibardantidakmendapatkan 
ghanimah berupa emas dan perak, tapi kami 
mendapatkan ghanimah berupa sapi, unta, 
barang-barang, dan kebun kurma. Kemudian 
kami bersama Rasulullah M pergi menuju 
Wadil Qura J1 (lembah pedesaan). Ketika itu, 
Rasulullah bersama seorang hamba bernama 
Mid'am, hadiah dari salah seorang Bani 
Dhibab 32 . Saat Mid'am menurunkan pelana 
unta Rasulullah, tanpa diduga sebuah anak 
panah misterius berkelabat mengenainya 
hingga menewaskannya. Para shahabat 
berkata, 'Selamat, ia syahid.' Namun 
Rasulullah bersabda, 'Ya, demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, mantel dari 
ghanimah perang Khaibar itu yang ia ambil 
sebelum pembagian, sungguh akan menjadi 
nyala api yang membakarnya.' 

Mendengar sabda Nabi tersebut, seseorang 
datang membawa satu (atau dua) tali sandal 
sembari berkata, 'Ini juga saya ambil dari 


31 Nama tempat di dekat Madinah. 

32 la adalah Rifa'ah bin Zaid. Adapun Bani Dhibab adalah 
nama kabiiah. (Shahtti Al-Bukhäri Tahqiq Musthafa Dib 
Al-Bugha 4/1547) 


ghanimah sebelum dibagi.' Ma ka Rasulullah 
jgjj bersabda, 'Satu (atau dua) tali sandal ini 
juga akan menjadi api neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

-Penjelasan- 

JäJljä-l: kebun-kebun. 

tsatj: sebuah tempat di dekat Madinah. 

’J& : anak panah yang tidak diketahui siapa 
yang melesakkannya. Ada yang mengartikan 
sebagai anak panah yang tidak tepat sasaran. 

: jlijJJi Tali sandal di atas bagian käki. 


APAKAH PERBUATAN YANG 
DILAKUKAN PADA MASA JAHILIYAH 
MENDAPAT HUKUMAN? 


HADITS K.E-75: 


:JVl Ü* &\ iyLU #1 -Y6 

4 ULfr \ 1 > ji-ljjf «<1)1 U $ 

Jr% $% 


ulj 1 tjjJüjil tiläL.1 uIaT AA ^>1) 

(M> 4rii 

Ibnu Mas'ud m meriwayatkan, "Seorang 
lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
kami akan dihukum atas apa yang pernah 
kami lakukan pada masa jahiliyah?' Nabi 
menjawab: 


'Barang siapa yang baik (konsisten dan tulus) 
dalam berislam tidak akan dihukum atas 
apa yang telah diperbuatnya pada masa 
jahiliyah. Dan barang siapa yang buruk 
(murtad dan tidak tulus) dalam berislam akan 


79 






dihukum atas apa yang telah ia perbuat, baik 
pada masa yang pertama (sebelum memeluk 
Islam) maupun pada masa yang terakhir 
(setelah keislamannya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang murtad 
diminta untuk bertobat" (88), Bab: Berdosa 
orang yang menyekutukan Allah (1)) 


ISLAM, HIJRAH, DAN HAJI 
BISA MENGHAPUS DOSA-DOSA 
SEBELUMNYA 


HADITS KE-76: 

i • t • .«s ? 


JÄI Im)U Jl CjAlCfr Jjl Coa» -VI 

cäfc gä söj \p> ä 

jji: Sj :ipÜ3 fLj Äi J* 

: jja ‘ijOr izu q 51 jj ^ 4 \ 

% >' äi5? &&) 

\ Äi ^1 o^Jl 

IjJalõj ^m.fljl Jp l^pl Jjjjl (jjillc- \j j$) 

»)♦** ijj—o*sil V i(3 a»^>1) 


Ibnu Abbas m berkata, "Beberapa orang 
musyrik yang sudah banyak membunuh 
dan berzina mendatangi Nabi Muhammad 
3 Ü dan bertanya, "Sungguh, apa yang 
Anda katakan dan Anda serukan adalah 
baik. Seandainya Anda memberitahukan 
kepada kami amalan yang bisa menebus 
dosa-dosa yang pernah kami perbuat?" 

Kemudian turun ayat: 



; ij ja. vtfj ^ 'ojz -j jj\j 
lyy. Sfj $a i &\ jM 


“Dan mereka yang tidak meminta kepada llah 
yang lain selain Allah, dan tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali 
dengan hak, dan tidak berzina ." (Al-Furqan : 
68 ). 

Dan ayat: 



"Katakanlah, wahai hamba-Ku yang telah 
melampaui batas terhadap dirinya sendiri 
(dengan memperturutkan hawa nafsu dan 
dosa), janganlah kalian berputus asa dari 
rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni 
semua dosa. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Penyayang." (Az-Zumar: 53) 

(HR. Bukhari, Kitab: "71 afsir" (65), Bab: Surah 
Az-Zumar (39)) 


.Penjelasan. 

Firman Allah sss Dan orang-orangyang tidak 
mempersekutukan Allah dengan sembahan 
lain dan tidak membunuh orang yang 
diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina; dan barang 
siapa melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapathukuman yangberat." (Al-Furqän: 
68). artinya balasan dosa. "Katakanlah, 
'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri!Janganlah 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa- 
dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” (Az-Zumar: 
53) 


80 






AMAL ORANC KAFIR YANG MASUK 
ISLAM 


HADITS K.E-77: 

: JÜ <U)I ^\y> -VV 

<4i oJf iCL\ cJ^I 4AM G :cü 

j«* ‘eri Öri ^ ji S* &*iii $ 

••< i» 

JLu^cJui 

■4/*“^ j tj X i a? ^y» v-->lj rt i-^hS* ft i_$jU>^Jl <>-^>.i) 

(,JL-V‘ 


Hakim bin Hizam as berkata, "Saya bertanya, 
YVahai Rasulullah, bagaimana pendapat 
Anda tentang ibadah yang pernah saya 
lakukan pada masa jahiliyah, seperti sedekah, 
memerdekakan budak, dan bersilaturahmi, 
apakah mendapatkan pahala?' Nabi £| 
bersabda, 'Anda masuk Islam beserta 
kebaikan yang telah Anda lakukan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Orang 
yang bersedekah ketika musyrik, kemudian 
masuk Islam (24)) 

--Penjelasan - - --- 

liiäf: aku mengasingkan diri untuk beribadah. 

jilifr: la memerdekakan seratus budak di masa 
Jahiliyah dan menanggung diyat seratus ekor 
unta. 


IMAN YANG JUjUR DAN IKHLAS 

HADITS KE-78: 


>• * , , , t > * «, • i t • ^ 

*<Ufr 4ÄH 4 mI j^£. vioO>- -YA 

fiiQi Ij-Ü: fjj \pi #J\) \3 :JVl 


■UJj 4Ul Jji l>L \ :»UuSlt i -Jc£ V 4>^>l) 

oLiJ LjT 

Abdullah bin Mas'ud ees berkata, "Ketika 
turun ayat (yang artinya): 'Orang-orang yang 
beriman dan tidak menodai (mencampuri) 
iman mereka dengan kezaliman, merekalah 
yang terjamin keamanannya dan mereka 
yang mendapat hidayah/ Ayat tersebut 
benar-benarterasa beratbagi kaum muslimin. 
Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
adakah di antara kami yang tidak menzalimi 
dirinya sendiri (berbuat dosa)? 

Beliau menjawab, 'Bukan itu yang dimaksud. 
Zalim yang dimaksud adalah kesyirikan. 
Tidakkah kalian mendengar nasihat yang 
diueapkan Luqman kepada putranya, 'Wahai 
anakku, janganlah kamu menyekutukan 
Allah. Sungguh, syirik itu adalah kezaliman 
paling besar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah, "Dan sesungguhnya telah Kami 
berikan hikmah kepada Lukman."(})) 

--Penjelasan- 

Firman Allah ess, “Orang-orang yang beriman 
dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan syirik, mereka itulah orang-orang 
yang mendapat rasa aman dan mereka 
mendapatpetunjuk.” (Al-An'äm: 82) 

: Tidak mencampur. 
pliL: Yaitu dengan kesyirikan. 



jis ?i: 

rg* Si 



81 










ALLAH MEMAAFKAN APA YANG (HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Baiknya 

TERLINTAS DALAM HATI SELAMA Islam seseorang (31)) 

BELUM DIKERJAKAN 


HAD1TS KE-79: 


5j3l jf- «UC- 4J| SJ,J> <^l -V* 

^ JjlŽ ail Oi: fhj &\fc> 
f&SjfjUSjS Ulvilt AJ cia^u 


(3 õMkJl »_Aj \\: i_jb5" IA :j 

Abu Hurairah m berkata. Nabi ^ bersabda: 
"Sungguh, Allah memaafkan dari umatku 
apa-apa yang terlintas dalam hati selama 
belum dikerjakan atau diucapkan." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Talak/Perceraian" (68), 
Bab: Talak saat kondisi gelap mata (11)) 


SESEORANG BERNIAT KEBAIKAN 
AKAN DITULIS SEBAGAI KEBAIKAN 


HADITS KE-81: 


$\ £ ärt -M 

j"* I ** »** I *** • * * **1 *" *f ** 

I$jji W <>* 

oiliii cl? a&i Sl : $«jfj 

Ijla I 4 ÜAJ j»A jls viüi OW f-* 

ÄjLaLI jl öCu*> jJLt oalt aj 4&| I^IS” 

jUi ilxlo jaA £y»j cJlouöl (Jl uijui? 
Ja 0j* i lift ij Ä114^ \4ili5 

ols-lj ÄlLl aj 4 JJ 1 (4!^ I4LJÜ I4J jLl 

CmJt u)L f\ A\ 1(3 A>^>i) 


HADITS KE-80: 

f > • 


■f.S •J.S > 1 ^ . „ ; • ^ ^ ■ y 

JI3 :JI3 4JLC- 4J0l (jffj 0 jjjA (^1 dUjO» -A* 


^1 lal :jj£j a£a ÄI 4JI jjly 

> -• d , --'T ti"' , > > - ? 

>■«~^~*>i> m«ju Aum> Lr^ asbJ^^I 

Aij u o J$j <t-Ä w > ÄjUamo (Jl liilial yJLsc aj 

l^lLa/aJ 4iž=J 

(»^ll uL Y*\ t :j A*-^t) 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah %% 
bersabda: "Jika keislaman saiah seorang 
dari kalian baik maka setiap satu kebaikan 
yang ia lakukan akan dicacat untuknya 
menjadi sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus 
kali lipat. Sedangkan setiap satu dosa yang 
dilakukannya akan ditulis satu saja." 


Ibnu Abbas WS berkata, "Nabi 
meriwayatkan dari Allah &&, beliau 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Sungguh, 
Allah telah menetapkan kebaikan dan 
kejelekan kemudian menjelaskan keduanya. 
Barang siapa berniat berbuat kebaikan 
namun tidak mengerjakannya maka Allah 
mencatat untuknya satu kebaikan sempurna. 
Dan jika ia berniat berbuat kebaikan laiu 
mengerjakannya maka Allah mencatat 
baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus 
kali lipat, dan berlipat-iipat lebih dari itu. Dan 
barang siapa berniat melakukan kejelekan 
namun tidak sampai mengerjakannya maka 
Allah mencatat untuknya satu kebaikan 
sempurna. Dan jika ia berniat melakukan 
kejelekan laiu mengerjakannya maka Allah 
mencatatnya sebagai satu kejelekan."' 


82 



(HR. Bukhari, Kitab: "Kebaikan" (81), Bab: 
Siapa yang bemiat kebaikan atau keburukan 
(31)) 


CARA MENGELAKKAN BISIKAN WAS- 
WAS DALAM KEIMANAN 

HADITS K.E-82: 

tr tir *** ** 


jü cil P iül Csfcj SjjjA i£o.U. -M 

jitifeŠll $ :jd^j *3* iili J* 4&I Jjlj 
?lj^ jL>- fljJ' ji>- ji 
ig^iU iiL; tö ?cbj jU ^ 


«U)U 


(•&rj 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah gjj 
bersabda: "Setan akan mendatangi salah 
seorang di antara kalian dan membisikkan, 
'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang 
menciptakan itu?' Sampai ia berbisik, 'Siapa 
yang menciptakan Rabbmu?' Bila sampai 
pada pertanyaan ini mohonlah perlindungan 
kepada Allah dan sudahi segera 55 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 


HADITS KE-83: 

: jv! «U£ iÜI (j&j <iUU do j» -AT 

jj :fLj aIp ÄI 4AJI J\1 


33 Janganlah ia meladeninya dan mohonlah perlindungan 
kepada Allah. Hendaklah ia tahu bahwa setan hanya ingin 
rrterusak agama dan akalnya dengan bisikan ini. (Fatnul 
Bärt 6/340) 


J jjo. Jiit iii 4si& õjteUS J-tSJt 

tffil 

•jS b» <->L r yLaajl lj\sS* tT :(_) (JljlAJl Aa-^i-l) 

(JI>JI 


Anas bin Malik m berkata, Rasulullah jg 
bersabda: "Manusia akan selalu bertanya- 
tanya hingga mereka mengatakan, 'Allah 
yang menciptakan segala sesuatu, lantas 
siapa yang menciptakan Allah?" 54 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mencari perlindungan" 
(96), Bab: Larangan banyak bertanya (3)) 


NERAKA BAGI ORANG YANG 
MENGAMBIL HAK ORANG MUSLIM 
DENGAN SUMPAH PALSU 

HADITS KE-84: 

i ^ ^ 0 ^ ✓ 0 i!t | * ^ ^ 

4JJI i •XrfX' "Al 

• ^ ^ *T * ii. I ^ ^ i. i \e } + ^ *• t “ 

4A)l 4AJI 

c^Lli \$j\ JU \# J jU> jw caU- 

• c ji., -r *fr •T- , -i,. .i 

Jjj-öj <Ul\ JjjIŠ (jütfr AJUt jäj 4JI 

jj j»-ji :j\l (jl 

ÜT :UÜ ?^j)l U : jllj 


34 Pertanyaan seperti ini batil. Barang siapa dalam hatinya 
tebersit pertanyaan seperti ini hendaklah melakukan 
empat hai: 

1. Berkata, "Aku beriman kepada Allah.* 

2. Membaca surat Al-lkhlash 

3. Meludah dari sisi kirinya 

4. Mohon perlindungan kepada Allah untuk mengusir 

bisikan setan. 

Hai ini sebagaimana hadits dalam Shahih Muslim dan 
Sunan Abu Dawud. iShahth Al-Bukhärt Tahqiq Musthafa 
Oib Al-Bugha 6/2660) 


83 



$ 4 Ä sl ^ 4 ^ - lji J 

j! :fLj jtf 

JjSH jül Tffr J&ij G JUS fij :cül iLJ 

“ »* 

g*J jp Jli ji :fLj &. &\ 

‘fc^® 5^' tfc 4 £^*5 

* JlC. 41) ■ 


oL V jl ij^«# V ;^»žjl i_jI^" lo :j (jj\iwJ\ <9-p-i) 

(Jjl J 4 »j Oj^-^ž <jiiil iii 

Abdullah bin Mas'ud ase berkata, Rasulullah 
žg bersabda, "Barang siapa bersumpah 
dusta memaksa untuk mendapatkan harta 
seorang muslim, akan menghadap Allah 
dalam keadaan Allah murka kepadanya." 
Allah kemudian menurunkan firman-Nya 
membenarkan hai tersebut: 



Sfj kqü jä jL^i *M ij *M 

0 ^J\ 

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
(membeli) janji Allah dan sumpah dengan 
harta yang sedikit, mereka tidak akan 
mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak 
berkata-kata pada mereka pada hari kiamat 
dan tidak akan melihat mereka, dan tidak 
akan memaafkan mereka. Bahkan, bagi 
mereka siksa yang pedih." (Ali Imran: 77). 



Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kemudian 
As/ats bin Qais masuk dan bertanya, 'Apa 
yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman 
kepada kalian?' Kami menjawab, Tentang 
ini dan itu.' 


Laiu ia berkata, 'Ayat itu turun mengenai 
saya. Saya memiliki sebuah sumur di tanah 
sepupuku—kemudian berselisih. Ketika 


menghadap Nabi beliau bersabda, 
'Buktimu atau sumpahnya.' Saya berkata, 
'Kalau begitu, ia akan bersumpah wahai 
Rasulullah.' 

Laiu beliau bersabda, 'Barang siapa 
bersumpah memaksa untuk mendapatkan 
harta seorang muslim, padahal sumpahnya 
dusta maka ia akan menghadap Allah dalam 
keadaan Allah murka kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Bab: Surah 
Ali Imran, "Sesungguhnya, orang-orang yang 
menukar janjinya dengan Allah..." (3)) 

--- - - Penjelasan- 

JJt> cx?*. <-&- cy> : Orang yang dipaksa 
bersumpah, atau bersumpah karena gegabah 
dan berani. 


TERBUNUH KARENA MEMBELA 
HARTA, MATI SYAHID 


HADITS KE-85: 


- Sl. > • » 'IiS » i,, > • * 

C-JU-X : JVi < Jj+£- jjj 4jjt XJS. -AO 


J 43 aJU <Ü )1 



(*)!> üj 3 Jsl* uL TT (jJUiil n: j 


Abdullah bin Amru m berkata, "Saya 
mendengar Nabi bersabda: 

'Barang siapa terbunuh karena membela 
hartanya maka ia syahid."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang-orang yang 
terzhalimi" (46), Bab: Siapa yang terbunuh 
karena hartanya (33)) 


84 






PEMIMPIN YANG MENIPU RAKYAT 
MASUK NERAKA 


HADITS KE-86: 

+ . 

0' “Ufi. <Uil cSfj jUi jj -A*\ 

j” » ' ' 

«li ÕU jjJl ^»SU iljj jj 4JJ1 julfr 

J# J5 ouõ iSU. d&tf jl: J5Ü tf JÜl 


4Ü1 =gäl Õju*. a <jUõj aJl& 4Jdl 4JJl 
ilfij AJJ1 olcjuul J-Õ ja U :JjÄj jJõj aJlP 

#1 «5 

<~Pj ^ i_»Ij A vjbS" VT : j (jljUyJl A^i-1) 


Ketika Ma'qil bin Yasar m dijenguk 
Ubaidullah bin Ziyad saat sakit menjelang 
kematiannya, ia berkata kepada Ubaidullah, 
"Aku sampaikan kepadamu satu hadits yang 
aku dengar dari Rasulullah Aku mendengar 
Nabi ^ bersabda:Tiada dari seorang hamba 
yang dijadikan Allah sebagai pemimpin 
rakyat namun tidak memedulikan perkara 
mereka, melainkan ia tidak akan mencium 
aroma surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Siapa yang memiliki kewenangan 
urusan rakyat, lantas tidak melaksanakan 
dengan baik (8)) 


.-.- - Penjelasan. 

: memintanya untuk dijaga. 
1^4: menjaga dan mengurusnya. 


KETIKA AMANAH DAN IMAN 
DICABUT DARI HATI 
DAN PETAKA MENIMPA HATI 


HADITS KE-87: 

Jõ &\ jjlj : j\3 Aijlä- -AY 

4 UäjU. 1 c4jj jfcj &&> Al 

jJU- £ cJjj Sl#! Sf :\ 3 Si rjrfl jfcsSf 

^ 1^ ^cOl^l ^ 1^ OjÜ 

jijli fiõ: Jil c\4*lj jE U 5 ^j illil 
Jt JL Uji *ul j* 

Jia Ujil JU JSLjd ÄJajiJl plÕ jai icJjM 

^ £*3 j* J4UJ1 

o^vUl aIä Jjj ijõ-i 

^ 4 Sl JvS 3 oluSl jšjj J ^.1 jUaj !Ö 

uj ü&f u: jyu J1S3 .\uf tUj o^l 
js> juL ui £Uj .JäM uj iljii 
j&jf JJt \ 5 j Suj 3 p jf iäj oUii j? 

õlj Y^^l e jj itl/ja 51S* JÜ ÕjuG 

g\jf ui j5gii tfU c^fiõ gp Jlj ili>ü 

(J 0 s 

Uüüj *ii 

(UUYl <-jI> f# tJÜjJI A\ : j 


Hudzaifah ass berkata, "Rasulullah ^ 
menyampaikan kepada kami tentang dua 
peristiwa, salah satunya telah saya saksikan 
dan satu lainnya masih saya nantikan. Beliau 
menyampaikan, 'Amanah itu turun dalam 
relung hati para hamba, kemudian mereka 
mengetahuinya dari Al-Qur'an laiu dari As- 
Sunah/ 


85 






Beliau juga menerangkan bagaimana 
amanah itu dicabut. Beliau bersabda, 
'Seseorang tidur, laiu amanah dicabut dari 
hatinya dan meninggalkan bekas seperti 
setitik noda. Kemudian ia tidur lagi, laiu 
amanah dicabut kembali dan meninggalkan 
bekas seperti benjolan, umpama bekas bara 
yang kamu bolak-balikkan di atas kakimu 
laiu ia melepuh dan kamu lihat ia tampak 
melembung padahal di dalamnya tidak ada 
apa-apa. Di pagi hari, orang-orang mulai 
berjual beli dan nyaris tak seorang pun yang 
menunaikan amanah. Laiu tersiar, 'Di Bani 
Fulan bin Fulan ada laki-laki tepercaya.' 
Terlontar komentar tentangnya, 'la sungguh 
pintar, ia sungguh tampan, ia sungguh 
perkasa.' Padahal, dalam hatinya tak ada 
iman sebiji sawi pun.' 

Aku telah melalui suatu masa yang aku tidak 
peduli kepada siapa di antara kalian aku 
berjual beli. Dika ia muslim, keislamannya 
menuntunnya (berlaku amanah) kepadaku. 
Dan jika ia Nasrani, penguasanya akan 
menuntunnya (berlaku adil) kepadaku. 
Adapun hari ini, aku hanya akan berjual beli 
kepada si Fulan dan si Fulan saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kebaikan" (81), Bab: 
Amanat diangkat (35)) 

.Penjelasan. 

jii: Akar. 

cijfr : Sesuatu yang jatuh mengenai sesuatu 
yang lain dengan waraa yang berbeda, atau 
hitam sedikit, atau wama baru yang berbeda 
dengan wama sebelumnya. 

: Lepuhan yang muncul di tangan akibat 
pekeijaan seperti pekerjaan menggunakan 
kapak. 

: Membengkak, Üiilj artinya luka 

membengkak dan dipenuhi cairan. 

membengkak. Abu Ubaid menjelaskan, 
artinya terputus. Makna asal kata ini 


adalah tinggi, seperti kata mimbar, disebut 
mimbar karena bentuknya tinggi dan khatib 
naik ke atasnya. 

yaitu walinya. 


ISLAM PADA MULANYA ASING 
DAN AKAN KEMBALI ASING 

HADITS KE-88: 

,• . o \ > iiii ■« s S‘i , <» *• « 

X Lfr U»yL » > Ui :J\i -AA 

jjl f&Jf *jvfi te Äi &5 

\S €\ :cÜ Äs. ÄI ÄI 

cil \UjL £1* ;? d&\ : jvl M 

S^LäII UyišaJ sjJjj 4JUJ aIäI ^ 

te Ji J :jvl Öi-Hj £*15 

jj!\ ij 

5i sfejÄ jJ 5 

^ pij^i :jvs *uUi & «ag 

5^1 :di id jÜJ S lil :jü ^ :jvl 
.Uil ÕjS 5? ^ jll 
£$» JaJlp^U «iii jl ,aIÄl 

: jul rffcš jb «M 

Jaotil 

(•jtiS” J^Lall vjU l r.^LaJI Cm>I^ ^ <^>t) 


Hudzaifah berkata, "Kami pernah bermajelis 
bersama Ümar, laiu ia berkata, 'Siapa 
di antara kalian yang masih ingat sabda 
Rasulullah sü tentang masalah fitnah?' Aku 
laiu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang 


86 






beliau sabdakan.' Ümar bertanya, 'Kamu 
dengar dari beliau atau kamu mendengar 
perkataan itu dari orang lain?' Aku menjawab, 
'Yaitu, fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak, dan tetangganya. Dan fitnah itu 
akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar/ 

Ümar berkata, 'Bukan itu yang aku maksud, 
tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya 
air laut/ Hudzaifah berkata, 'Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan 
membahayakan engkau. Antara engkau 
dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup.' 

Ümar bertanya, 'Pintu yang rusak atau 
terbuka?' Hudzaifah menjawab, 'Rusak/ 
Ümar pun berkata, 'Kalau begitu tidak akan 
bisa ditutup selamanya/" 

Kami (perawi) bertanya, "Apakah Ümar 
mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya, sebagaimana mengertinya 
dia bahwa seteiah pagi adalah malam hari. 
Aku telah menceritakan kepadanya suatu 
hadits yang tidak ada kerancuannya." 

Kami takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, 
laiu saya suruh Masruq untuk menanyakannya 
kepadanya. Hudzaifah laiu menjawab, "Pintu 
itu adalah Ümar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat sebagai penebus kesalahan (4)) 

--Penjelasan.- 

2d)l jiil õji : Yaitu malam ini lebih dekat 
dari esok hari. 

: Jamak adalah sesuatu 

yang digunakan untuk menutupi berbagai 
permasalahan. 


HADITS KE-89: 


-Tl ö? A • . , . -* • _ > ? * • * 

jjÜ Õ! : JVŽ .jfcj 55)1 &\ 

\iji± jt&l \h U? *4*31 jt 

), t 1 JjLai rj 

(fciJdlJl 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Iman akan 

menyebar di Madinah 5 * sebagaimana ular 
yang keluar (mencari makan) laiu masuk ke 
dalam lubangnya (untuk berlindung)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan kota 
Madinah" (9), Bab: Iman akan bersarang di 
kota Madinah (6)) 

..Penjelasan--.-. 

jyli Õi : Yaitu orang-orang beriman 
bergabung dan menyatu. 

li^ Jj : yaitu seperti halnya ular 

keluar dari sarang untuk mencari makanan, 
kemudian ketika merasa takut oleh sesuatu, 
ia segera kembali ke sarang, seperti itu juga 
iman menyebar di Madinah, di dalam jiwa 
setiap orang mukmin ada sesuatu yang 
menuntun ke sana karena kecintaannya 
kepada penghuni Madinah, Nabi äg. 


MERAHASIAKAN KEIMANAN 
BAGI ORANG YANG TAKUT 


HADITS KE-90: 


J\l:JÜ ilfr -V 

Ja-flAj JA (J 1 jju-j 4*1fr 


35 Yakni orang-crang mukmin akan betkumpul di Madinah 
(Abdur Ra'uf Al-Manawi: Faidhul Qad!r Syarh Al-Jämi' 
Ash-Shaghfr 2/410) 


87 









läö Jij iSU^j vffl d # 


'ftl aT 


&is}l Uilt; JjJi i5Ll>j 0)1 jÜj 

(^-UU <i\£ vjL \A\ AjJ-I i_jI^ #1 :j <>^j-l) 


l- r.?A.j, i,<5 


j! ŽlL>. «ila Jjw-1 ®j^j ‘ J>^' jj 

,j£=j |J ÜJ <—j\j ^ :(2)Uj^/I i—jUS* f : J ^jU»iJI a»-^»-I) 

(ÄJLõi-t Jt 


Hudzaifah m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Tuliskan untukku nama-nama orang yang 
sudah menyatakan masuk Islam." Maka kami 
menuliskannya untuk beliau sebanyak 1.500 
orang laki-laki. Kami berkata, "Kami masih 
merasakan kekhawatiran dengan jumlah 
kami sebanyak 1.500 itu karena aku pernah 
melihat betul keadaan kami saat diuji, hingga 
ada seorang yang shalat sendirian dalam 
keadaan ketakutan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Surat 
seorang pemimpin untuk rakyat (181)) 


MENDAHULUKAN ORANG YANG 
LEMAH IMAN 

HADITS KE-91: 

& *i)i jfä Siili, iii ^ -u 

vfiij JB *f jLj ii) 

Su-j fbj^iiiji) 4ii jpj 

jj# oSj ^ titf U il jjij Q :cJil 4\ t 

p Sai aii jf : jäi «aji jj 

UUi jf: jul aji i\yj jj äji 

Safiiri 


Sfcj <s g)U3 oJji Ä jüti u ^ p 

JO: £: jil P rpLj Oi iii ii Jj^j 


Sa'das 5 meriwayatkan bahwa Rasulullah 
$5 memberikan makanan kepada rahthan 
(beberapa orang ) 34 dan saat itu Sa'd sedang 
duduk. Tetapi, beliau tidak memberi makanan 
tersebut kepada seorang lelaki , 37 padahal 
orang tersebut yang paling berkesan 
bagiku di antara mereka yang ada.“ Maka, 
aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? 
Sungguh aku melihat dia sebagai seorang 
mukmin." Nabi membalas, "Atau dia muslim?" 

Kemudian aku terdiam sejenak dan aku 
terdorong untuk lebih memastikan apa yang 
dimaksud beliau. Maka, aku ulangi ucapanku, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si 
fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai 
seorang mukmin." Nabi membalas, "Atau dia 
muslim?" 

Laiu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan 
apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi 
lagi pertanyaanku. Laiu Nabi bersabda, 
"Wahai Sa'd, sesungguhnya aku juga ingin 
memberi kepada orang tersebut. Namun, aku 
lebih mendahulukan memberi kepada yang 
lainnya daripada memberinya, karena aku 
takut kalau Allah akan mencampakkannya 
ke neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" ( 2 ), Bab: Apabila 
masuk Islam bukan karena kemauan yang 
benar (19)) 


36 Kelompok yang berjumlah maksimal 9 orang. 

37 Lelaki tersebut bemama Ju'ail bin Suraqah Adh-Dhamari 
(Shahth Al-Bukhäri Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/18) 

38 Yang paling baik dan benar akidahnya (Shahth Al-Bukhäri 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 1/16) 


88 



.Penjelasan. 

jliJI ü Jil 124su ji ijj. yaitu karena takut Allah 
melemparkannya ke neraka dalam kondisi 
tertelungkup. 


BUKTI KENYATAAN TERHADAP 
SUATU DALIL MEMBUAHKAN 
KETENANGAN HATI 


HADITS KE-92: 

Sirä Sl iü äi ^i -w 
iiiiu ji! ja fLj *&. äi -ii 

jpi ^ J? 4,1ij) =$ H rrföj & 
(^J õfaJj 4; jtf õ-jj j\l 
ljž=j jj SP «'fiji ÄI 
dü U Jj]» JÄ-Ul 3 ddJ JJj 

#tSli 

ijiy jt Jj5 uti \\ :»L*iS/l ul^ V : j ^UiJI 

'-*v b 0° 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgjj bersabda: "Kami lebih patut 
untuk rägu dibanding Ibrahim ketika dia 
berkata, 'Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku 
bagaimana caranya Engkau menghidupkan 
makhluk yang sudah mati.' Allah berfirman, 
'Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?' 
Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakininya, 
akan tetapi untuk memantapkan hatiku.' 
Dan semoga Allah merahmati Nabi Luth 
yang telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat. Dan seandainya aku dipenjara 
dan mendekam di dalamnya dalam masa 
tertentu sebagaimana Nabi Yusuf 
mengalaminya, tentu aku sudah bersegera 


memenuhi permintaan (orang yang akan 
membebaskan aku)." (Al-Baqarah: 260) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi " (60), Bab: 
Firman Allah, "Dan kabarkanlah kepada 
mereka tentang tamu-tamu Ibrahim" (11)) 


-Penjelasan.. 

jj «ItilL jii j£: yaitu, keraguan mustahil 
bagi Ibrahim andai keraguan dialami 
para nabi, tentu aku yang lebih berhak 
rägu daripada Ibrahim. Seperti yang kalian 
ketahui, Ibrahim tidak rägu. Karena aku tidak 
meragukan kuasa Allah untuk menghidupkan, 
maka Ibrahim lebih berhak tidak rägu. 


ijji. yaitu Allah Ta’ala. 


yaitu 


tentu aku bersegera memenuhi panggilan 
untuk keluar dari penjara kala aku meminta 
untuk dibebaskan. Muhyissunnah berkata, 
“Nabi menyebut Yusuf sebagai orang 
sabar karena ia tidak buru-buru meminta 
dikeluarkan dari penjara kala utusan raja 
datang menemuinya, tidak seperti tindakan 
pelaku kejahatan ketika diampuni, meski 
Yusuf sudah lama mendekam dalam penjara. 
Bahkan, yang ia katakan adalah ,'Kembalilah 
kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya 
bagaimana halnya perempuan-perempuan 
yang telah melukai tangannya.’ (Yüsuf: 50) 
Yusuf bermaksud ingin menegakkan hujah 
terkait penahanan terhadap dirinya yang 
dilakukan secara semena-menaV' 


KEISTIMEWAAN NABI MUHAMMAD 
DAN WAJIB MENGIMANINYA 

HADITS KE-93: 


jtf :J\I iii ÄI ŠJ# ^1 -W 
lg & iz flij äi ^Jl 


s-T-i 


f J • 


89 









dg <>£31 s ^i 

6/5 6 ? j?-jS 4 i äi ^ *W 

ÄiÜÜl j£ ilu jLa /5 

Jh^J üi' *-jU N !c) 5[^}1 ^jSLiaj ujIiS^ n :j 3 c£jteyJI 

(Jji t* Jjtj i_y_jJt 


Abu Hurairah ae berkata, Nabi $g bersabda: 
"Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah 
diberi keistimewaan-keistimewaan khusus 
yang tidak diberikan kepada manusia lainnya 
sehingga orang-orang beriman kepadanya. 
Adapun yang diberikan kepadaku adalah 
wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka, 
aku berharap bahwa aku adalah Nabi 
yang paling banyak pengikutnya pada hari 
kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qufan" 
(66), Bab: Bagaimana turunnya wahyu dan 
wahyu apa yang pertama kali turun (1)) 


HADITS KE-94: 

- • * t * 


? * i. *4.- * j * ^ 

^9 4)1 J13 :Jli ij,\ <ioa>- -H 

/I & fe <0l£f jtf I&5 :fLj äi 

ÜJl *33 o\£S6l 

/■j äi viil lil il/il idlj «fLj 
$$ lii iile. cJir Jijj «aji^ 

l^frl j»J 

gi£? iii l^.jj^ 

oi J>)l pJ j u uli TV ipJ L nil ul^ T ^UtJI 


Seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman 
kepada nabinya dan beriman kepada 
Muhammad £g dan seorang hamba sahaya 
yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. 
Dan seseorang yang memitiki hamba 
sahaya wanita, laiu dia memperlakukannya 
dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan 
mengajarkan kepadanya dengansebaik-baik 
pengajaran, kemudian membebaskannya 
dan menikahinya. Maka, baginya dua 
pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: 
Mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya 
dan keluarganya (31)) 


AKAN TURUN NABI ISA sm UNTUK 
MENEGAKKAN SYARIAT NABI 
MUHAMMAD 

HADITS KE-95: 

JI5 :J\i “UJC- 4JJI (jbj jj)l tioai- -^0 

&J6 tiil} jllj ÄI & äi J jLj 

fd^ iyi 6' 

£u£uj <JjjviU (viwL^all tUiu.a* 

Jsi i_jU W :£^J 1 Tl 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda: "Demi Zat yang jiwaku berada 
daiam genggaman-Nya, sungguh tidak 
lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam 
(Isa $2jiš) yang akan menjadi hakim yang 
adil, menghancurkan salib, membunuh babi, 
membebaskan jizyah dan harta benda 
melimpa ruah sehingga tidak ada seorang 
pun yang mau menerimanya." w 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah 
telah bersabda gjj: "Ada tiga orang yang 
akan mendapat pahala dua kali lipat. 


90 


39 Harta menjadi banyak, turun keberkahan, dan kebaikan di 



(HR. Bukhari, Kitab: "Jual-beli" (34), Bab: 
Membunuh babi (102)) 

-Penjelasan.. 

: Hampir. 

: Berhukum dengan syariat ini. 

: Adil. 

: Mematahkan salib secara hakiki 
dan membantah pengagungan kaum Nasrani 
terhadap dirinya. 

Zjji-\ fcžuj : Tidak menerima jizyah, dan tidak 
menerima apapun dari orang-orang kafir 
selain Islam. 

jdl JL&j : Harta benda kian banyak, berkah 
turun, dan kebaikan kian banyak karena 
keadilan dan tidak adanya kezaliman. 

li-f ü Üu Sl : Sehingga tidak ada seorang 
pun yang mau menerimanya, karena terlalu 
banyaknya dan masing-masing sudah merasa 
cukup dengan harta yang dimiliki. 


.Penjelasan. 

: yaitu di dalam shalat, Isa a.s. 
mengikuti imam tersebut. 


KETI KA KEIMANAN TAK LAGI 
DITERIMA 

HADITS KE-97: 

jll :J\5 iili. Äi VJ& J\ -V/ 

M — J» 

L\li\ fjü ^ {Lj &S. Äi j* 4i)i jjlj 

iiU ^ ^ auSj «õjifri i£? J-fti 

i/Ül 1^5 ju l^llul 

jÜjb ob \ :^V*iSll 1 ijwisJi <—lo :j tSjLiül 4s»^i.t) 


HADITS KE-96: 

j\5 :JlJ siift ÄI ^1 ilal 

jjSiSi^i jdljAlftÄi j^Äi jjij 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda: "Bagaimana sikap kalian jika Isa 
bin Maryam turun di tengah-tengah 
kalian dan menjadi imam kalian?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Turunnya Isa bin Maryam (49)) 


muka bumi sebab keadilan dan tidak adanya kezaliman di 
dalamnya. Saking banyaknya harta, setiap orang merasa 
cukup dengan apa yang ia miliki. (Shahlh Ai-Bukhärt 
Tahqiq Musthafa Dib Al-Bugha 2/774) 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat 
hingga matahari terbit dari sebelah barat. 
Apabila matahari telah terbit dari barat 
dan orang-orang melihatnya maka mereka 
semua segera beriman. Itulah saat ketika 
keimanan tidak berguna bagi dirinya. Laiu 
beliau membaca ayat (yang berkenaan 
dengan hai itu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surah Al- 
An'am (6), Bab: "Katakanlah: Bawalah ke 
mari saksi-saksi kamu..." (9)) 


HADITS KE-98: 


iilS :j\J iili. &1 j* 

«jlii {Lj£s.&\'}i> äi SLjj 

„ •? .2 *- a?.-?.«• * • ?«, '*'• i st? 

^jjl Jjfc Ui U :Jl3 Cl*ld 


91 









:JVl flftf Äi :cJl 5 jtf ..ji JJjj 


HjOj I 4 ] J jiLi i-jbjü 

* *\MZl . \ i '" • 4. , « *5 

*>? ^ # cgfj' $<3*5^ 

»UH Jc 4-i^c- õKj * * :Ju»-j5ll *—>1=5* YV^ gjjUül <k»-_p-t) 

(p. h «Ji vd yj 


Abu Dzar mengisahkan, "Aku masuk masjid 
ketika Rasulullah $5 sedang duduk. Ketika 
matahari terbenam, beliau bertanya, 'Wahai 
Abu Dzar, tahukah engkau ke manakah 
matahari ini pargi?* Aku menjawab, 'Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu.' Nabi menjawab, 
'Sesungguhnya matahari ini pergi meminta 
izin untuk bersujud sehingga diizinkan. Seolah- 
olah dikatakan kepadanya, 'Kembalilah 
engkau dari tempat engkau datang,' maka ia 
muncul di sebelah baratnya.' Kemudian beliau 
membaca, '(Itulah tempat tinggalnya)'." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (79), Bab: 
Bahwasannya, arasy Allah berada di atas 
air, dan Dia pemilik arasy Yang Maha-agung 
( 22 )) 


KRONOLOGI TURUNNYA WAHYU 
PERTAMA 

HADITS KE-99: 

U Jjl :iiJÜ oo?jjl iiälE “W 

j.pj H 

4jj ^ «{sj^l £ iiläJl GjjJl (>jil 

«iSii aJi p jli jL õ;i> Sli 

t nC x J I jAj *A*J jly> 0 ®_j 

%% 6 ? jiä oiji ^dji 


5 " i"il 1 •'s-;-' s-i ? ti ■» •" ö* 'ii'i 

JJ gji «eüdj 

jül JiUil ^ Jjii 

:j\l ‘§(5 jUj Ül U :jl 3 < 1^51 

:cJi fj5l 

$ ^ jü^S ui u 

Ül U :dÜi «fcl :jül ^Ujl £ 
:jlil jo AiJliJl JjJ-ll 
02 liüj ^u 1351) 

Äi j* iii t# gjl (fjMi a&j fck 

<5* JP ^ Jö *5* 
4^ j* SjÜjS • J^j JjiSj : jul ^ 
^2 6 j 5 *-i 5 ‘^5^% jüü £}> 

«4A»13 ^ äJüI 

SJj ^jji aüj « 1^1 &i u 

. ■' '* ? ii _ ic, ' , °'\\ * • ??t. 

(ji*>J «t-ÄyÕJI (5jA)j (jtjJuujl U»yžsUj <JxJ! 

cJl Aj cJlüli .JJ-l cJly ^ 

- *. i*\. •' • - f • ,?,? , • 

Jj| ,53»JI (>? °JJ ^ 

d^j ‘AliAbLl IajJ»I 5^} ^ 

J^yi 5 ä 4^ QSfeSi 4>^ 4^=J 
iä^ 5^j 4^4 6? Äi u ii^u 

3 i& & iiU (i:? 0?' 5 :%j jifi 

ij JUl Jj \Zj%jLj äi Ji ÄI 

> jp ÄI jj3 ^ S | J^ÜJI lii 

1 <!&!»• i jp] c Jic> Äi 


92 



Äi äi jpj jül .a-jl eUJž ii &■ 
fe 9^ ? Jl Tfi jf :f^j ^ 

013 ^1 ^ ci?- u jijj il 

SlJi&ilajaÄÄiS 

^ 1»jA> *—T i^jll #ju ijbS' \ ;J (^jUiJl 4>^>l) 

(ji^=“ 


Aisyah (ibu kaum mukminin) berkata, 
"Permulaaan wahyu yang datang kepada 
Rasulullah adalah melalui mimpi yang 
benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi 
kecuali datang seperti cahaya Shubuh. 
Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk 
menyendiri, laiu beliau memiiih gua Hira dan 
bertahannuts, yaitu ibadah di malam hari 
dalam beberapa waktu lamanya sebelum 
kemudian kembali kepada keluarganya guna 
mempersiapkan bekal untuk bertahannuts 
kembali. 

Kemudian beliau menemui Khadijah 
mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya 
datang Al-Haq 40 saat beliau di gua Hira. 
Malaikat datang seraya berkata, 'Bacalah.' 
Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' 

Nabi menjelaskan, 'Maka malaikat itu 
memegangku dan memelukku sangat kuat 
kemudian melepaskanku dan berkata lagi, 
'Bacalah.' Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa 
membaca.' 

Maka malaikat itu memegangku dan 
memelukku sangat kuat kemudian 
melepaskanku dan berkata lagi, 'Bacalah.' 
Beliau menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' 

Malaikat itu memegangku kembali dan 
memelukku untuk ketiga kalinya dengan 
sangat kuat laiu melepaskanku, dan berkata 
lagi, 'Bacalah dengan (menyebut) nama 
Rabbmu yang Menciptakan. Dia telah 


40 Al-Haq maksudnya wahyu 


menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Rabbmulah yang Maha 
Pemurah.' 

Nabi lantas kembali kepada keluarganya 
dengan membawa kalimat wahyu tädi 
dalam keadaan gelisah. Beliau menemui 
Khadijah binti Khuwailidh seraya berkata, 
'Selimuti aku, selimuti akul' Beliau pun 
diselimuti hingga hilang ketakutannya. 

Laiu beliau menceritakan peristiwa 
yang terjadi kepada Khadijah, 'Aku 
mengkhawatirkan diriku.' Maka, Khadijah 
berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan 
mencelakakanmu selamanya, karena engkau 
adalah orang yang menyambung silaturahmi, 
menolong fakir miskin, menghormati tarnu 
dan membantu orang-orang yang tertimpa 
musibah.' 

Khadijah kemudian mengajak beliau untuk 
bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin 
Äsad bin Abdul 'Uzza, putra paman Khadijah 
yang beragama Nasrani di masa Jahiliyah. 
Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani 
seila menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani 
dengan izin Allah. Saat itu, Waraqah sudah 
tua dan matanya buta. 

Khadijah berkata, 'Wahai putra pamanku, 
dengarkanlah apa yang akan disampaikan 
oleh putra saudaramu ini.' Waroqoh berkata, 
'Wahai putra saudaraku, apa yang telah kamu 
alami?' Maka, Rasulullah pun menuturkan 
peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, 
'Itu adalah Namus, seperti yang pernah Allah 
turunkan kepada Musa. Duhai seandainya 
aku masih muda dan masih hidup saat kamu 
nanti diusir oleh kaummu.' 

Rasulullah bertanya, 'Apakah aku akan diusir 
mereka?' Waraqah menjawab, 'lya, karena 
tidak ada satu orang pun yang datang 
dengan membawa seperti apa yang kamu 
bawa ini kecuali akan disakiti (dimusuhi). 
Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti 


93 



aku akan menolongmu dengan segenap 
kemampuanku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal diturunkannya 
wahyu" (1), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Bukair (3)) 

--Penjelasan- 

0 -ŽJi jlS : jjS artinya cahaya Shubuh 

muncul. Ini hanya dikatakan untuk sesuatu 
yang sudahjelas. 

'Ajf jlž.: Gua Hira. Hira adalah sebuah gunung 
terletak sejauh kurang leblh 3 mil dari 
Makkah, adanya di sebelah bagi yang pergi 
menuju ke arah Mina, dan adalah lubang 
yang ada di gunung (gua). 

: Ini termasuk salah satu G'il yang 
berarti menarik diri, maksudnya si pelaku 
menjauhkan diri dari sumber pekerjaan 
tersebut, sama seperti kata dan 4 >j£ yang 
berarti menjauhi dosa, dengan demikian 
makna adalah menjauhi diri dari 

pelanggaran. 

jil J.Vi Ji: Yaitu wahyu. 

: Yaitu mendekap dan merangkul saya. 

Yaitu dekapannya membuat 
saya sangat lelah. 

&& : Darah beku, seperti kata lžtä\ yang 
menjadi cikal bakal bayi. 

{jjfi : takut. 

: Orang yang tidak hanya mengurus 
diri sendiri. 

pjjUil : Yaitu engkau memberi sesuatu 
kepada orang lain yang tidak mereka dapatkan 
dari selainmu, kata CjS memerlukan satu 
obyek (mafuJ), seperti kata juil (saya 
mendapatkan harta), dan juga dua obyek, 
seperti jufi (saya membuat orang 

lain mendapatkan harta), dan kata dalam 
hadits ini termasuk bagian yang kedua ini. 

tsjžj • Yaitu engkau mempersiapkan 
makanan dan jamuan untuk tarnu. 


jil ujlji Jc Oi*ij : Yaitu berbagai peristiwa 
kebenaran. 

: penjaga rahasia. 

Veli-: £jJ -1 adalah hewan keeil, kata ini juga 
seeara majaz digunakan untuk manusia, 
maksudnya; andai saja aku ini masih 
muda kala kenabianmu muncul, agar aku 
bersungguh-sungguh dalam membelamu. 

: kuat sekaü. 


HADITS KE-100: 


Jll 4jül XJt> jV J»\>- 

• 'J 

i"*" . " .* , ,, > jJ ^ 

lij (j Jui L$ 

* *i" s ii - " * * " vi , *! im 

g-LfcfJl j 'jA U yaO CjXrfWMl I UI 

d\ euii isa 

c 6 ^ jp 

4131 JJiÜ t jjJUj :cJüi 

Cjf* :4)jl jl (jlits jj jsHii 

Cri 5 ' 

&A»> v_*L r .Jj \ :j 

Oi^=V 


3abir bin Abdullah Al-Anshari berkata tentang 
kekosongan wahyu, sebagaimana yang 
Rasulullah eeritakan: "Ketika sedang 
berjalan, aku mendengar suara dari langit. 
Aku memandang ke arahnya dan ternyata 
malaikat yang pernah datang kepadaku di 
gua Hira duduk di atas kursi antara langit 
dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang 
seraya berkata, 'Selimuti aku. Selimuti 
aku/ Maka, Allah Ta'ala menurunkan 
wahyu, '(Wahai orang yang berselimut) 
sampai firman Allah, (dan berhala-berhala 


94 






tinggalkanlah).' Sejak saat itu ( wahyu terus 
turun berkesinambungan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal diturunkannya 
wahyu" (1), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Bukair (3)) 

--Penjelasan.. 

J-$\ :JS : Wahyu tertahan tidak kunjung turun. 
il* : Aku merasa takut kepadanya. 

Jjull : dan Jartinya sama, yaitu 

berselimut. 

: Dosa. 

: Membanyak. 


HADITS KE-101: 
•S! i 


Ji & 

$ i* cfty <S5 # 

hj cü j&ji vä ju $ji\ & & £ 


eit- tL jt jifl «aS; tjii 

jii JL il cüj jc. 4iii jIc j* j^u. 
jpj U ^ H *J>± jul «iil 
\2J s fc| ojjU- :j\J 4il 

jt oyaJJ co^i# cJa*A (ijij»' c~*as 

<&ä j fll JUä jl o>ij «&£ jf fli 

j\ jtf jU. O^j c&ä j? fll erd cj£j 
** ** • 

CwjU c&A Gol jb c~x3ji {ul*« 

jjjsjl ju dSj\? ju ^ \jiij jjjls :olo 
fi jxS\ iÄ) ju ds>; ju ^ i4^3 

l^A> ijL :jtjkLl õ )v^ Yl Jj^wjisll JJ Aäjyi-0 


Hadits Jabir bin Abdullah. Yahya bin Abu 
Katsir bertanya kepada Abu Salamah bin 
Abdurrahman mengenai ayat AI*Qur' an yang 
pertama kali turun. Maka, ia pun menjawab: 

Ojsiüllatu 

"Hai orang yang berselimut" (Al-Muddatssir: 

1 ). 

Aku berkata, "Orang-orang mengatakan 
bahwa yang pertama kali turun adalah: 

© jlt ^ Jf aip pii yf 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang Menciptakan." (Al-Alaq: 1). 

Maka, Abu Salamah menjelaskan, "Aku 
pernah menanyakan hai itu pada 3abir bin 
Abdullah $ 8 . Dan aku juga mengatakan 
seperti apa yang kamu katakan. Namun, 
Jabir berkata, 'Aku tidak akan meneeritakan 
kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang 
telah dieeritakan oleh Rasulullah $ 5 . Beliau 
bersabda, 'Aku berdiam diri di gua Hira. 
Setelah selesai, aku pun beranjak keluar 
dan tiba-tiba aku mendengar seseorang 
memanggilku. Maka, aku pun menoleh ke 
sebelah kananku, tapi aku tidak melihat siapa- 
siapa. Ke sebelah kiri juga aku tidak melihat 
seorang pun. Kuarahkan pandanganku ke 
depan juga tidak ada seorang pun yang 
terlihat. Akhirnya aku menoleh ke belakang, 
tapi aku juga tidak melihat siapa-siapa. Laiu 
aku mengangkat kepalaku dan ternyata aku 
melihat sesuatu di atas langit. Setelah itu, aku 
segera mendatangi Khadijah dan berkata, 
'Selimutllah aku dan tuangkanlah air dingin 
pada tubuhku.' 

Pada saat itulah, diturunkanlah ayat ini 
padaku: 



95 






'Hai orang yang berselimut. Bangunlah 
dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu 
agungkaniah.'" (Al-Muddatssir: 1-3) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: 
Al Muddatsir (74), Bab: Yahya telah 
menceritakan kepada kami). 


ISRA' MI’RAJ 


HADITS KE-102: 


ÄLfr ÄI Ji ÄI jjdj j' jS dõai -W 

jjü v-xil ji £ji : jli jjij 

******? \** ** ^ £ 4 1 ** ^ 1 

‘(Vj JJ& ^jii Ja^> 

ifi •• i- 2-A* .'• - c • »s i 
uUJjj <UX> £ Jiu» uJbi ££ |U 

(jau ^9-1 ^ «<u*bl ju £)oeJsU 

ddii , liit jl ci?. £S .dili *UOJt jl j 
:JV5 Üi ji :jli £il s Ul)| JJ& jli 
tfS fÄ:jli 3il <äii JA :JV5 <jl^> lii 

4 J-jfj? :JÜI <fbj £* ÄI Ji 12 

Jfe ÖÄI JUill 1 #* 123 i,U5 : jli 

iSl V L3 jpj f 3^14ÄJ jp <lpll 
•>S S^- Öj} <&*d 4ÄJ j3 
dii g&i ^ gpi jai 

j^ öj-Sl ®i*j täi: jli lai ji 

J*' r*4 o^i Jäi* fdi 4 a1*4 

üü «jliJl jit oJlkii ji jJI ,S*il 

^r=*i j5 1*15 ‘dUd o*lu S^ jži 

\fc\% jiss fe\Ui s uiji jj ^ ji 

■pS Jii ii j 4 ijijU. s5 jül £li 


fST oljJÄ gai-j i!f jf ai :JŽ\ jvl 

jtij 4Ü)t OljJui i*£lJjJj c5^*3 

-->?? j?? r i>{ <•> « j* 

fil 0>j 4j| jSi 4j| jjX- ‘p^JjUo iJaS C%Jj 

jli .iiallll g Uljl £ jUljIy lülil 5 uüji J 

jd^ÄÄiJi^uj^jiifä.Jsi 


^LäJI £i\j g^Ull Liji jli 
^ djji ^ J^Sl lai :JÜ lii ji :cÜi 
:dJl 9 i^lÄlt ^11} ^t^Jl Liji jlÜ 

ni• - i • ^ si -:,s ^ 

JU5 Oj_y> |U (OA : J\3 lOJb 

lii ji :dü ‘^IÄ 115 ^J 3 ^IÄ1I gjb l^ji 

U>}i JUi j^aIJjU OjJi |U laA :Jli 
: jli lii ji :cii {^lÄJI y>% ^lijl ^JU 

5 ** ** A Jj a ** ^ ii, 1 •* #• j ^ 

r* (*^j f**L4 ^ 

oijii ifi$i\ Jj> Äi ^di ^jLÄJ c 0 

Ji auL dii> .Su SJ jit äi 

jp dJ Äi >> li :jlii c^ji jp djji 
(JI ^-jli Jli {»yJa :cJi <iU^»l 

y»ji (^iii> «auj jÄl ^ aiij 
i lAjk.ii :cJl 2 i jl C-ju>Jd li^üi 
diiijl. S( ddit sa d!j ^. 13 : jOi 
kj Jl šil: jüi 4 .UJU ^yi 

Jg :JUs (AS*>-l3i *<iüa JÄ» ^ iidol JÜ 

' s -i l'«!i t s ' J li 't' ,f ^^ 

C*>j3 li-u JjaJI Ja-J * 5 / Jgj j> 

• 2*"*S*i 11*- * k lis- '•> li 

1 CJjLS «libj JUi (^y> <JI 
«(jdiJl SjO-ji jl iJCi 1 ^Ji (J jlkjl ju (Jj 


96 



Siil ciiõi p Q ; U Jjji 'V õgif 1^4*5 

iLÜl l^l>- liJ3 .jljjjl j,Ci £i 1$ 

:5^LoJI lJuS" <_>L ^ :»}LaJl A :j (JIjUiJl A^y*.t) 

(•\r^4 


Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah $§ 
bersabda, "Saat aku di Mekah, atap rumahku 
terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Dibril, laiu 
dla membelah dadaku kemudian mencucinya 
dengan menggunakan air zamzam. 
Dibawanya pula bejana terbuat dari emas 
berisi hikmah dan iman, laiu dituangnya ke 
dalam dadaku dan menutupnya kembali. Laiu 
dia memegang tanganku dan membawaku 
menuju langit dunia. 

Tatkala aku sudah sampai di langit dunia, 
Dibril berkata kepada malaikat penjaga 
langit, 'Bukalah.' 

'Siapa? tanya malaikat penjaga langit. 
'Dibril,' jawab Dibril. 

'Apakah kamu bersama orang lain? 

t 

Dibril menjawab, Ta, aku bersama 
Muhammad 

Penjaga itu bertanya lagi, 'Apakah dia diutus 
sebagai rasul?' 

Dibril menjawab, 'Benar.' 

Ketika dibuka dan kami sampai di langit 
dunia, ketika itu ada seseorang yang sedang 
duduk. Di sebelah kanan orang itu ada 
sekelompok manusia begitu juga di sebelah 
kirinya. Apabila dia melihat sekelompok 
orang yang di sebelah kanannya, ia tertawa. 
Dan bila melihat ke kirinya, ia menangis. Laiu 
orang itu berkata, 'Selamat datang Nabi 
yang saleh dan anak yang saleh.' 

Aku. pun bertanya kepada Dibril, 'Siapakah 
dia? 

Dibril menjawab, 'Dialah Adam jgp. Adapun 
orang-orang yang berada di sebelah 


kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak 
keturunannya. Mereka yang ada di sebelah 
kanannya adalah para ahli surga, sedangkan 
yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. 
Dika dia memandang ke sebelah kanannya, 
dia tertawa. Dan bila memandang ke sebelah 
kirinya, dia menangis.' 

Kemudian aku dibawa menuju ke langit 
kedua. Dibril laiu berkata kepada penjaganya 
seperti terhadap penjaga langit pertama. 
Maka langit pun dibuka." 

Anas menjelaskan, "Kemudian Nabi jg 
menyebutkan bahwa pada tingkatan langit* 
langit itu beliau bertemu dengan Adam, 
Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Beliau tidak 
menceritakan kepadaku keberadaan mereka 
di langit tersebut, kecuali bahwa beliau 
bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di 
langit keenam." 

Anas melanjutkan, "Ketika Dibril berjalan 
bersama Nabi, ia melewati Idris. Maka, Idris 
pun berkata, 'Selamat datang Nabi yang 
saleh dan saudara yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Dibril, 'Siapakah dia? 
'Dialah Idris,' jawab Dibril. 

Laiu aku berjalan melewati Musa. la pun 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang saleh 
dan saudara yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Dibril, 'Siapakah dia? 
'Dialah Musa,' jawab Dibril. 

Kemudian aku berjalan melewati Isa, dan ia 
pun berkata, 'Selamat datang saudara yang 
saleh dan Nabi yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Dibril, 'Siapakah dia? 
'Dialah Isa,' jawab Dibril. 

Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia pun 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang saleh 
dan anak yang saleh.' 

Aku bertanya kepada Dibril, 'Siapakah dia? 
Dibril menjawab, 'Dialah Ibrahim 


97 



Nabi bersabda, 'Kemudian aku di-mi'raj- 
kan hingga sampai ke suatu tempat yang aku 
dapat mendengar suara pena yang menulis. 
Kemudian Allah mewajibkan kepada umatku 
shalat sebanyak lima puluh kali. Maka, aku 
pergi membawa perintah itu hingga aku 
berjumpa dengan Musa. la lantas bertanya, 
'Apa yang Allah perintahkan untuk umatmu?' 

'Shalat lima puluh kali/ jawabku. 

Laiu dia berkata, 'Kembaiilah kepada 
Rabbmu, karena umatmu tidak akan 
sanggup.' 

Maka aku kembali dan Allah mengurangi 
setengahnya. Aku kemudian kembali 
menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah 
telah mengurangi setengahnya. Namun, ia 
berkata, 'Kembaiilah kepada Rabbmu karena 
umatmu tidak akan sanggup.' 

Aku laiu kembali menemui Allah dan Allah 
kemudian mengurangi setengahnya lagi. 
Kemudian aku kembali menemui Musa, ia 
laiu berkata, 'Kembaiilah kepada Rabbmu, 
karena umatmu tetap tidak akan sanggup.' 

Maka aku kembali menemui Allah. Allah 
laiu berfirman, 'Lima ini adalah sebagai 
pengganti dari lima puluh. Tidak ada lagi 
perubahan keputusan di sisi-Ku.' 

Maka aku kembali menemui Musa dan ia 
kembali berkata, 'Kembailah kepada Rabb- 
Mu.' 

Aku katakan, 'Aku mälu kepada Rabbku.' 

Jibril lantas membawaku hingga sampai di 
Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan 
warna-warni yang aku tidak tahu benda 
apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke 
dalam surga, ternyata di dalamnya banyak 
kubah-kubah terbuat dari mutiara dan 
tanahnya dari minyak kesturi."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: 
Bagaimana diwajibkan shalat ketika Isra ' (1)) 


.Penjelasan. 

: Dibuka. 

: Membelah. 
jgS : Naik. 

: Orang-orang, jamak Slp sama seperti 
kata jamak kata oUj. 

ja {qibala): Arah. 

: Jamak Illi artinya nyawa. 

: Naik. 

: Sebuah tempat menonjol yang 
diduduki, huruf lam di sini untuk makna 
‘illah (alasan), artinya saya mendaki untuk 
naik ke tempat tinggi. 

iJjyi : Suara pena saat para malaikat 
menulis takdir-takdir Allah yang disaün dari 
Lauhul Mahfuzh. 

jollil yi-: Sidr adalah pohon bidara, sidratul 
muntaha adalah sebuah pohon di bagian 
paling atas surga, inilah batas terakhir alam 
makhluk pertama dan yang kemudian, alam 
makhluk tidak melampaui batas ini. 

jjl^- : Sejumlah imam menyebutkan, kata 
ini salah tülis, yang benar adalah Lui-i, dan 
janabidz adalah kubah, bentuk tunggalnya 
janbadzah. 

lillJl 1 S 15 : Tanah surga baunya seperti 
aroma kasturi. 


HADITS KE-103: 


i * ** ^ ^ ^ • ii. > } • 

«Alfr <Um «iUU -NT 

Üt ^ &\ ^J1 JV3 :j\5 

&} J>*5 ‘ 0^13 ^ Si 

(UUjlj L-Jbi frA CmaJSj Cvõ\i 

J **£> jL> ij\y> ^a 


98 






sigi» y 4 ' Jjljpl 6 jl ÄI 

'S* t>° £? ‘Ö^l il^Jl &3l Ji J^tŠ?- £A 

«% =£5 «SSt :J« OUi y :ja *£>> :JVl 
JvS a 2* cSLl fST jp c^5 i 2 li 

L^ : Js5 Arfllll iliSlI &jtl t^ij ^jl ^ üJb 

P 1» : jll au y :£š £>> :is &> 

Ä* £ ^ *SVf s jvi' PlS * £■> 
suil uil 41 & <% £js &ifi ^j 

as y Jä Jw : £* ** * : £* *3* 

:fi«f2JMj-jfs*j js-sa :£i 

<—i**}J CwJÜ (pii p^JtJl |«ju)J Aj Li-^i 
:£| «ji^ :JVä Iii y :£| .Sigil SUiil 

f^j *£ : £l =£i ^ £-j' üj 

*3* c±i äH Jp ±S s£ igjdl 

.A-l^ljLl pillil Uujll ■'gjj ^1 jj^a Ui^A J Lal 

£1 f3 =jvi ^1 j-;i tfj ; £i .sa 

C nJlw^ .5j> Jt illil pii i(J!uJl jajdj AJ 

£ Jgjj 5,' (>? ^ : jlil «£& 

i*t {• • T*r iT? • - T*r -- 


Cwjll pii P(J>2l fjdj AJ ligi AiSj J-jjl iij 

t>? liigi : jlil .Aili «ülla <,$igl jp 
iJl^l li :Jlil «Ä Vffl £\ 
JSJ5 tfiu £» ^i!l j&ül lii 4,j G:jül 

:£l *£ä : £*^ : £* ‘&P ^ 

£*}' Sij : £| ‘Silt :£j «liii ^ 

^" “«■ l frföl Jp ^r^ls * J>-Jl p^j ^ 

<ä §5* jfi £ l «% '**■£ d* ‘*3* 

c4^l lii : jlil <JÄ ‘j£*^ 1 ^ l 

»H ‘p dii 5Ä (sS ‘jÄil 
•i *^ii3 ^ b>j> 

l 4 *JJJ ji'* jSli AitŠ” I 4 I 0 lill 4^1111 SjJua 
jlj^j tjl^jl Äajjl l^Lil ^ «J^liJl jlil ij\t 
:JlIl ifejr cJlÜ «jl^Al^ jlJ^jj ^lltlj 
jJJll OljAlllI ll^ tilil ^1 jl%*dl lil 

p ,-Jfr fTi - - * *"• jT- • - * si -» 

<^1*313 «^Lw£ f^> £**it>j& ol^lllj 

•Tl * tt - *T " 1 - uT* "••*■»! S- 
j3 :CJlA C«*m A> U : JU3 C^ > 

‘<IUa jaISJU jLL&l UI J il tõ^Li fjp, 

H ad Jp <*i-uüt üf jjipi ^ ci.’t 

<Ai)UuJ c^x^i (AJuld ( 2 L)J ,J| ^9>^ll <^,Jal 

itl Si t *I|S si <: si ? " f i-T— 2 
«AÜa jU «(^j^j fj «Alla tJi«Jjl ljUid 

* «cfr ., - T"" • ■'TI si • t--t 

OmJV 3 Jjt?x3 (AJJU |hJ JaäS 

- •> *s?t 1 •'•t ,-T-- t • •?.«:< -. j 

i iS* 1 y > iu^ 14 JUÄ 3 (ajju jiÄd 

■fTl Ti st 1 * »5 i-T"" -> 1 - " • " 


: jrf ‘JÄ :Jrf I^ :£| iiiiUJI S IÜJI «aLU JIÜ *ll> l^ii :cJi cili li :JUi 



- < • - afaS - >' «■J J*?- J !d 

OmaJsla i <X9 t jjjfr e xäJLtf :CJl9 

I^MkC’ «uJÄsM i£}^i5 (.5^^? ££■ c«ju»j 

(i£=»S^U.l jSi v-jL 1 »ju <_jh£* <>^>.\) 


Malik bin Sha'sha'ah ® berkata, Nabi ^ 
bersabda, "Ketika aku berada di sisi Baitullah, 
antara tidur dan sadar," beliau melanjutkan, 
"Ada seorang lelaki di antara dua laki-laki 
yang datang kepadaku membawa baskom 
terbuat dari emas yang dipenuhi dengan 
hikmah dan iman. Orang itu lantas membelah 
badanku dari atas dada hingga bawah perut, 
laiu dia mencuci perutku dengan air zamzam 
kemudian mengisinya dengan hikmah dan 
iman. 

Kemudian aku diberi seekor hewan 
tunggangan putih yang lebih kecil daripada 
baghal, tapi lebih besar dibanding keledai. 
Tunggangan itu bemama Al-Buraq. Maka, 
aku berangkat bersama Dibril, hingga sampai 
di langit dunia. Laiu ditanyakan, 'Siapakah 
ini?* Dibril menjawab, 'Dibril.' Ditanyakan 
lagi, 'Siapa orang yang bersamamu?' Dibril 
menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 
'Apakah dia telah diutus?' Dibril menjawab, 
'Ya.' Maka dikatakan, 'Selamat datang, 
sebaik-baik orang yang datang telah tiba.' 

Kemudian aku menemui Adam dan 
memberi salam kepadanya. Dia lantas 
berkata, '(Ucapan) selamat datang 
bagimu dari anak keturunan dan nabi.' 
Kemudian kami naik ke langit kedua laiu 
ditanyakan, 'Siapakah ini?' Dibril menjawab, 
'Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?' Dibril menjawab, 'Muhammad.' 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?* 
Dibril menjawab, 'Ya.' Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang.' 

Laiu aku menemui Isa dan Yahya 3 §gjäs. 
Keduanya berkata, 'Selamat datang bagimu 


dari saudara dan nabi.' Kemudian kami naik 
ke langit ketiga laiu ditanyakan, 'Siapakah 
ini?* Dibril menjawab, 'Dibril.' Ditanyakan 
lagi, 'Siapa orang yang bersamamu?' Jibril 
menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 
'Apakah dia telah diutus?* Dibril menjawab, 
'Ya.' Maka dikatakan, 'Selamat datang 
baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan 
orang yang datang.' 

Laiu aku menemui Yusuf dan memberi 
salam kepadanya. Dia lantas berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara 
dan nabi.' Kemudian kami naik ke langit 
keempat laiu ditanyakan, 'Siapakah ini?' Jibril 
menjawab, 'Dibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa 
orang yang bersamamu?' Jibril menjawab, 
'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 'Apakah dia 
telah diutus?' Dibril menjawab, 'Ya.' Maka 
dikatakan, 'Selamat datang baginya dan ini 
sebaik-baik kedatangan orang yang datang.' 

Laiu aku menemui Idris dan memberi 
salam kepadanya. Dia laiu berkata, 'Selamat 
datang bagimu dari saudara dan nabi.' 
Kemudian kami naik ke langit kelima laiu 
ditanyakan, 'Siapakah ini.' Dibril menjawab, 
'Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?' Dibril menjawab, 'Muhammad.' 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?' 
Jibril menjawab, 'Ya.' Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang.' 

Laiu aku menemui Harun pž dan memberi 
salam kepadanya. Dia kemudian berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara 
dan nabi.' Kemudian kami naik ke langit 
keenam laiu ditanyakan, 'Siapakah ini?' Dibril 
menjawab, 'Dibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa 
orang yang bersamamu?' Dibril menjawab, 
'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 'Apakah dia 
telah diutus?* Dibril menjawab, *Ya.' Maka 
dikatakan, 'Selamat datang baginya dan 
ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang 
datang.' 


100 



Kemudian aku menemui Musa dan 
memberi salam kepadanya. Dia laiu berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi.' Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia 
menangis. Laiu ditanyakan, 'Mengapa kamu 
menangis?' Musa menjawab, 'Ya Rabb, anak 
ini yang diutus setelah aku. Umatnya akan 
masuk surga dengan kedudukan lebih utama 
dibanding siapa yang masuk surga dari 
umatku.' 

Kemudian kami naik ke langit ketujuh laiu 
ditanyakan, 'Siapakah ini?' Dibril menjawab, 
'Dibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa orang yang 
bersamamu?' Dibril menjawab, 'Muhammad/ 
Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus?' 
Dibril menjawab, 'Ya.' Maka dikatakan, 
'Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang.' 

Kemudian aku menemui Ibrahim dan 
memberi salam kepadanya. Laiu dia berkata, 
'Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi.' Kemudian ditampakkan Al-Baitul 
Makmur kepadaku. Aku bertanya kepada 
Dibril, laiu dia menjawab, 'Ini adalah Al-Baitul 
Makmur. Setiap hari, ada 70 ribu malaikat 
mendirikan shalat di sana. 3ika mereka keluar 
(untuk pergi shalat), tidak ada satu pun dari 
mereka yang kembali.' 

Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul 
Muntaha yang ternyata bentuknya seperti 
kubah dengan daun jendelanya laksana 
teiinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 
empat sungai yang berada di dalam (disebut 
Bathinan) dan di luar (Zhahiran). Aku bertanya 
kepada Dibril, maka dia menjawab, 'Adapun 
Bathinan berada di surga, sedangkan 
Zhahiran adalah An-Nail dan Al-Furat (dua 
nama sungai di surga).' 

Kemudian diwajibkan atasku shalat lima 
puluh kali. Aku menerimanya hingga Musa 
menemuiku dan bertanya, 'Apa yang 
telah kamu lakukan?' Aku jawab, 'Aku 
diwajibkan shalat lima puluh kali.' Musa 


berkata, 'Akulah orang yang lebih tahu 
tentang manusia daripada kamu. Aku sudah 
berusaha menangani Bani Israil dengan 
sungguh-sungguh. Dan umatmu tidak akan 
sanggup melaksanakan kewajiban shalat itu. 
Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu 
dan mintalah (keringanan).' 

Maka aku meminta keringanan laiu 
Allah memberiku 40 kali shalat. Laiu aku 
menerimanya dan Musa kembali menasihatiku 
agar meminta keringanan lagi. Kemudian 
kejadian berulang seperti itu (nasihat Musa) 
hingga dijadikan 30 kali.. Laiu kejadian 
berulang seperti itu lagi hingga dijadikan 20 
kali. Kemudian kejadian berulang lagi hingga 
menjadi 10. Laiu aku menemui Musa dan dia 
kembali berkata seperti tädi hingga dijadikan 
lima waktu. 

Aku kemudian menemui Musa dan dia 
bertanya, 'Apa yang kamu dapatkan?' Aku 
jawab, 'Telah ditetapkan lima waktu.' Dia 
pun berkata seperti tädi lagi. Aku katakan, 
'Aku telah menerimanya dengan baik.' Tiba- 
tiba ada suara yang berseru, "Sungguh, Aku 
telah putuskan kewajiban dariku ini dan Aku 
telah ringankan untuk hamba-hamba-Ku. Dan 
Aku akan balas setiap satu kebaikan (shalat) 
dengan sepuluh balasan (pahala)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Zikirnya Para Malaikat (6)) 

..Penjelasan. 

: Asalnya yaitu bagian bawah perut 
dan kulit yang leiribek. 

: Berasal dari akar kata Jyü yang berarti 
kilat, karena jalannya yang sangat cepat. 

: Ditampakkan, yaitu Baitul Ma'mur yang 
disebut sebagai dhurrah, disingkap, ia tepat 
berada di arah Ka’bah, tempat ini diramaikan 
oleh para malaikat 


lOI 





l&j : Nabaq adalah buah pohon bidara, 
bentuk tunggalnya nabqah, buah ini sangat 
mirip anggur sebelum memerah. 

Jr* jSü : jütsil jamak lii yaitu buyung besar, 
wadah ini terkenal di Hijaz. 

‘Jr *: sebuah perkampungan di dekat Madinah, 
bukan Hajar Bahrain, tempat ini dikenal 
sebagai penghasil buyung, satu buyung 
memuat satu timba air, disebut qullah karena 
bejana ini diangkat dan dibawa. 


HADITS KE-104: 

41)1 £s?j tioO>- -VI 

aH cjf; : jll fJuj 41)1 J* *^\ 

1 «a*>* ^ 1^» yü\ 

#1 Äjžii S£j ^ 44iü 

Ä&j .^i ^ c^aij jpli jj 

Sb .JlSj ÄI jilji oCi § jli-5113 yl3l õjli. 

^ ii Jw 

Jü 'M v *-v j (üjUJI <^i) 

(»L_JI (j i£=u^Ü.l_j i’iy »T 


® ... Ja Z^a 4 ... 

'Maka janganlah kamu (Muhammad) rägu 
menerima (Al-Qufan itu)/" (As-Sajdah: 23). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan amm dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

--Penjelasan-.-. 

f il: Coklat. 

: Panjang. 

liii : ^iiJl iii- artinya rambut melengkung 
dan mengkerut (ikal), kebalikan dari rambut 
lurus. 

: Tinggi postur dan warna kecoklatan 
kulitnya mirip orang-orang Syanuah, sebuah 
kabilah dari Qahthan. 

: Tidak jangkung juga tidak pendek. 

i^L\ J) \J»y, : Warna kulimya 
cenderung merah bercampur putih, tidak 
terlalu merah dan tidak juga terlalu putih. 

o-ljll : Rambutnya lurus. 

■ Rägu. 


HADITS KE-105: 


Ibnu Abbas gg meriwayatkan bahwa Nabi 
^ bersabda, "Pada malam di-/sra-kan, aku 
melihat Musa seorang yang berkulit sawo 

matang, berbadan tinggi, dan rambutnya 
keriting bagaikan orang Syanu'ah. 41 Aku juga 
melihat Isa sebagai seorang yang berdada 
bidang, posturnya tegap atau kekar, kulitnya 
merah agak keputih-putihan, dan rambutnya 
ikal. Aku juga melihat Malik, malaikat 
penunggu neraka dan Dajjal. Semuanya 
Allah perlihatkan kepadaku sebagai tanda- 
tanda kebesaran-Nya. 


<AlS> Uö J13 4J&U}- l jC' tjjjUC —V® 

dw jb J3t jlijJI Ijj^ji ij.Cc gil 
p £1 jlii .jiir *£*. 
üj^-i jj *pj j£i d ja 

& 


41 Syanu'ah: Kabilah dari Qahthan 


102 


Hadits Ibnu Abbas. Mujahid berkata, "Kami 
pernah bersama Ibnu Abbas ^ laiu orang- 







orang menyebut tentang Dajjal. Beliau $§ 
menceritakan bahwa di antara kedua mata 
Dajjal tertulis kata 'kafir.' Maka, Ibnu Abbas 
berkata, 'Aku belum pernah mendengarnya. 
Akan tetapi, beliau bersabda, 'Adapun Musa 
seolah aku melihatnya ketika menuruni 
lembah sambil bertalbiyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Kalimat 
talbiyah ketika berada di lembah (30)) 

HADITS KE-106: 


J\i :J\J *ilft <0)1 
* * 

aj ÜJA iB jij äi & Jpj 

II' • ? - 9 • ? '•* * 

(JW-j 

fe ji ^ 

^ ^ ‘užfe <>? 

«> p ‘&J 4 gisty ^ (S 

ciipži 5&1 oUS .cii U4^f õ>il jlžl 

* 

pii oJi.? j) <UbM d «sjüh õU! Jrfl 


berisi khamer (arak, minuman keras). Laiu dia 
berkata, 'Minumlah mana yang kamu suka.' 
Maka aku mengambil gelas berisi susu dan 
meminumnya. Tiba-tiba ada suara, 'Kamu 
telah mengambil sesuai fitrah. Seandainya 
yang kamu ambil adalah khamer, niscaya 
kaummu tersesat."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala "Apakah telah sampai 
kepadamu kisah Musa?", "Dan Allah telah 
berbicara kepada Musa dengan langsung" 
(24)) 


-Penjelasan- 

v>: Kurus. 

: Tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu 
pendek, tapi sedang. 

Jta*: Maksudnya, wajahnya yang cerah dan 
banyaknya bintik hitam di wajah, ia seakan 
keluar dari sarang burung. 

SjüjJI õis-i : Yaitu Islam dan keistiqamahan. 


AL-MASIH ISA BIN MARYAM 
DAN AL-MASIH AD-DAJJAL 42 


<u\ Jj* i_A* fl :*LüSfl wbS" V :j ^»-j>!) 

(L-lž=u tS-y jJSj) (i5^* iijJbt Jaj) 

Abu Hurairah sa berkata, Rasulullah 
bersabda, "Ketika malam aku di-/sra'-kan, 
aku melihat Musa j§gj£. Ternyata dia adalah 
seorang lelaki yang berambut lurus dan 
seakan dia seorang lelaki yang gagah berasal 
dari kalangan Syanu'ah (Yaman). Aku juga 
melihat Isa $§£ yang ternyata dia adalah 
seorang lelaki yang berperawakan sedang, 
berkulit merah seakan ia keluar dari ruang 
bawah tanah (kamar mändi). Sedangkan aku 
adalah anak keturunan Ibrahim yang paling 
mirip dengannya. Kemudian aku disuguhi 
dua gelas, satu berisi susu dan satunya lagi 


HADITS KE-107: 

4JJl Jufr -\*Y 

j# & \Z£ fbj Äi &\ 


V 4jZb Äi 5j : JiSI .jil-311 

ii õvT j^ji ^ji yj?\ jitai 5-J1 Sl 

isu;*" 


42 Ada peibedaan arti antara kata Al-Masih pada Isa bin Maryam 
dan Al-Masih pada Ad-Daijal. Al-Masih pada Isa bin Maryam 
memiliki arti terhapus aari dosa dan segala kebumkan. 
Sedangkan Al-Masih pada Ad-Dajjal artinya yang terhapus 
salah satu matanya (yakni buta sebelah). Sebagian ulama 
mengatakan bahwa lata Al-Masih pada Isa bin Maryam sin- 
nya tidak berharakat tasydid (yakni Al-Masih). Sedangkan 
pada Ad-Dajjal sin-nya berharakat tasydid (yakni Al-Massih). 
Semua itu untuk membedakan antara keduanya. ('Umdatul 
Qätf Syarh Al-BukhärT Al-'Aini 16/25 dan 10/242) 


103 






J jTilj :<_jL IA V fs^p-t) 

(pO* 

Abdullah bin Ümar mengisahkan, "Suatu hari 
Nabi jg bercerita di hadapan orang banyak 
tentang Ai-Masihud Dajjai. Beliau bersabda, 
'Allah tidak buta sebelah dan Al-Masih Ad- 
Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya 
seperti buah anggur yang menjorok/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
"Dan ceritakanlah (kisab) Maryam di dalam 
AIQuran"{ 48)) 


--Penjelasan-- 

si : Yaitu menonjol, tidak sejajar dengan 
biji-biji anggur lain yang ada dalam setandan. 


HADITS KE-108: 

4A)I Jv3 t ja£> 4JJl XC. -VA 

il* šlii jjjf :jd^j & 

Jp t£U 4^ Jiaib 

i-Ub j* :oJüb (CÜJb jAj 

l" " Nt ■* " - *1" ® » '' • " * *i ■* "ti i< ' | ?iü" 

# *bj ‘fõ** Ijjb :lyU3 

CoJ3 t^*Jl jjfrl (Uaki lõi»* 

IpUj IjA ;cJlÄ 9 tCwJU 

t_jbSÜI £ j6ilj :i_jL IA :»LõS/l v_jhS" V 4^1) 

(fir* 

Abdullah bin Ümar berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Dan ketika aku bermimpi juga 


diperlihatkan di sisi Ka'bah seorang lelaki 
dalam rupa yang paling baik di antara 
manusia, rambutnya keriting dan panjang 
sampai ke bahunya. Kepalanya seakan 
meneteskan air. la letakkan kedua tangannya 
di atas pundak dua orang laki-laki. Dan ia 
lakukan tawaf (mengelilingi) Ka'bah. Aku 
bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka 
berkata, 'Dia adalah Al-Masih bin Maryam/ 

Kemudian aku melihat di belakangnya ada 
seseorang berbadan tegap dengan rambut 
keriting sedangkan mata kanannya buta. 
Keadaannya seperti orang yang aku lihat 
sebelumnya, yaitu Ibnu Qathan. Tangannya 
menggandeng pundak seorang laki-laki di 
sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah. 
Aku bertanya, 'Siapakah orang itu?* Mereka 
berkata, 'Dia adalah Al-Masihud Dajjai/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Al Quran" (48)) 


--Penjelasan.-. 

(3: Coklat (sawo matang). 

pjf: Kecoklatan wama kulit mereka. 

Ül: Rambut yang melampaui daun telinga 
dan menyentuh pundak. 

: Tempat menyatunya tulang lengan 
bagian atas dan pundak. 

j^lJI Jij: menyisir dan meminyaki rambut. 

: Rambut yang sangat ikal. 

Jbi jll: Abdul Uzza, mati di masa Jahiliyah. 


HADITS KE-109: 

ji., . „ i.. •" * . * * • „ 

U 4 ŠX 1 4JJI Qgj 41)1 XC Ji 

: S& {Lj * 2 * Ai & ii y, ä\ 

li - • o t 1 • j • - 9* .i s> , s; 

^ J*±\ Q CXJ ü i^ J 3 JjjjjS U 


104 









4 4ä 6» fijji-t cJiJži 




vioA»- v->lj l\ i_JL» <_>bS" nr ^JjUvJI 4^p.l) 

(^U iA*aj kSj-- :JIjü «ijjl Jyj #1 y^* s )\ 


]abir bin Abdullah M mendengar Rasulullah 
M bersabda: "Ketika kaum Quraisy 
mendustakan aku (tentang Isra' dan Mi'raj), 
aku berdiri di Al-Hijir. Allah kemudian 
menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. 
Maka, aku mulai menceritakan kepada 
mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan 
aku terus melihatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Hadits peristiwa Isra ' dan 
lirman Allah Ta'ala "Maha Suci Allah, yang 
telah memperjalankan hamba-Nya pada 
suatu malam" (41)) 

.Penjelasan. 

: Hijir Ka’bah, dinding Ka’bah sebelah 
utara. 

: Tersingkap. 
ajUT : Tanda-tandanya. 


Jli li) vjU V t^jÜI i_A^" e^ (_5jVi»JI «>^>1) 


Hadits Ibnu Mas'ud. Abu Ishaq Asy-Syaibani 
berkata, "Aku bertanya kepada Zirra bin 
Hubaisy tentang firman Allah: 


t ^ 0 j! 0^5 vii 



'Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad 
sejarak) dua ujung busur panah atau lebih 
dekat (lagi). Laiu dia menyampaikan kepada 
hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan.' (An-Najm: 9-10). 


la menjawab, 'Ibnu Mas'ud telah menjelaskan 
kepada kami bahwa Nabi telah melihat Jibril 
bersayap 600 sayap."' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan " (59), 
Bab: apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan õmin dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


.—.Penjelasan.. 

J õts^y v 15 : Jarak antara Jibril dan 

Muhammad atau antara Muhammad dan 
Rabb adalah sedekat dua busur panah Arab. 


SIDRATUL MUNTAHA 

HADITS KE-110: 

♦ | *”• ^ ii / *i f i ^ ^ ^ 

{jt -iv 

JUü 4il jjl & 5 ; jj jJL :JV5 

\A O J LaJS» Jj jl Ow 


£ 


U>- ÄjljLl 


APAKAH NABI MELIHAT ALLAH PADA 
MALAM ISRA* 

HADITS KE-111: 

C«Jl 3 : J\l jjjvlja ^ 

Zj jbj &\ &> Jj Ja :\a5l g 

• -:?-•? - :i .s - j ?s .rt • -JiSl 

££ COl £jl <CJL9 U4 gji Uu UÄ9 JüÜ CJUi 

<2Uj^ jya ‘.CijŠ jlõ 

lUii" Ils AjJ (ii; jJUy AUl lllSt 


105 









jijJu ji>j jiijV i tfjJj S) oii li 
<ul^=>J ^lyioJ Uj) ‘(ji-S-l <_£JaJJ! JäJ 
Jiiü jy &!3 j & j' 

Uj) 0133 ju Jia 3 U£. ^ U puu 4 jl 

11* s " • - - ,{\*' * 1 Sri- ® •: 

4jJ <ibua- ^ 4 , ‘(U* L wj i '® a > <£)«aj 

U £Ju \S0 o|35 ju tuijJ' uid pš" 

jws- Jj «s 3 j «fli (<a?j *• <2$ jjii 
^ ^ ■" *» 

\ #r 10 1 ^ iCjlaJi 4>jä>l) 

Lij» ^ Lij» 


Hadits Aisyah. Masruq berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah &, 'Wahai ibu, apakah benar 
Nabi gš pernah melihat Rabbnya?' Aisyah 
menjawab, 'Sungguh, rambutku sampai 
berdiri (karena terkejut) atas apa yang kamu 
tanyakan. Ada tiga perkara yang barang 
siapa mengatakannya kepadamu, maka 
sungguh ia telah berdusta. 

Barang siapa mengatakan kepadamu bahwa 
Muhammad |g pernah melihat Rabbnya 
maka ia telah berdusta. Aisyah lantas 
membaca ayat, Via tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, sedangkan Dia dapat 
melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah 
Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui/ (Al- 
An'am: 103). 

Van tidak mungkin bagi seorang manusia 
pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia 
kecuali dengan perantara wahyu atau di 
belakang tabir/ (Asy-Syura: 51). 

Barang siapa yang mengatakan kepadamu 
bahwa beliau mengetahui apa yang akan 
terjadi pada hari esok maka ia telah berdusta. 
Aisyah laiu membaca ayat, Van tiada 
seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 


pasti) apa yang akan diusahakannya esok .' 
(Luqman: 34). 

Dan barang siapa yang mengatakan 
kepadamu bahwa beliau menyembunyikan 
sesuatu maka ia telah berdusta. Aisyah 
kemudian membaca ayat, ' Hai Rasul, 
sampaikanlah apa yang diturunkan 
kepadamu dari Rabbmu/ (Al-Maidah: 67). 

Hanya saja, beliau pernah melihat bentuk 
Jibril dua kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (60), Surat: An 
Najm (53), Bab: Yahya telah menceritakan 
kepada kami , Waqi' telah menceritakan 
kepada kami ( 1)) 

.Penjelasan. 

iSjZÄ Jä jJJ: Buluku berdiri. 


HADITS KE-112: 


I ^ J ^ ^ U 4 4 || M {I ^ Al»»' A • / 

£)\ pj oJld 

s^ b õr=^J ‘i 9 ^' 

U iiii-j 

pi=»Jo-t Jli lij i_j\j V i-AsS* ol:j (jijlnJI 4^>1) 

(»L_JI £ SfcÄlllj jj 


Aisyah berkata, "Barang siapa yang 
mengatakan bahwa Muhammad melihat 
Rabbnya, berarti dia telah masuk pada 
persoalan (salah) besar. Adapun yang 
benar, beliau melihat üibril dalam bentuk dan 
rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di 
antara ufuk langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan õmfn dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


106 






..Penjelasan —. 

pasA : Memasuki suatu urusan besar. 


ORANG MUKMIN PASTI MELIHAT 
ALLAH Dl AKHIRAT 

HADITS KE-113: 

41)1 J-ö 4)1 Jj -*ij y\ (J|l do A » — \NY* 

i < ^ * <a A — ^ ‘Ti - ^ ^ 

Uj Vo^ul 4 jlad ^a jUi>- :Jv 3 |Ju<j 0J0 

«<" • i***-* ^* * *” • 

Uj <1*4.j Uj U4ÕJI (OA 3 ya yCJjfj (L94-J 

j£\ ;iSj õiä 5 w 

•«" ^ , ‘T-o 

d^^>- Jp 

«—»\j ' ‘JO - 80 i_jUS" lo :j '*^>0 

(õti»- W»j a <yj :4 iy 

Abu Musa menuturkan bahwa Rasulullah 
Ü bersabda: "Dua bagian dari surga yang 
perabotnya dan segala isi di dalamnya 
terbuat dari perak. Dan dua bagian dari 
surga yang perabotnya serta segala isi di 
dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada yang 
menghalangi suatu kaum untuk melihat Rabb 
mereka selain selendang keagungan yang 
ada di wajah-Nya di surga 'Adn." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Ar- 
Rahman (55), Bab: Dan selain dari dua surga 
itu ada dua surga lagi ( 1 )) 

CARA MELIHAT ALLAH Dl AKHIRAT 


HADITS KE-114: 


jpj £ 4^ 5' -ui 

ÕjjUŠ Ja : JV5 aa&JI (£ blj jji Ja 4)1 


* > » > • 


S ijS\i ?4>i^ p\ &) pi\ 4 

U# j? =jü 4511 jjij 5 

: jll <4jjl lj St IjJlS UjjS 

ji jjfcl üoji # j:\Sji autf üjjš 

"•^n •> " • ' i 2 .?• i * ‘& 

<^ii.4.m.ii ^ -jü ^jA t A fcj yl wU-i JOjij (^)o 

.2 > i' ' - , -"Su , 


2 i.i-trii ' - ‘ ' • . - —-ii ' ' •” - 

*— 1 9?!^' (>• p-fr**) £*!> jA 

i" i• i, -• • ist ii . - 

4)1 a^oLj (IAjJÜUa I 4 O Aj» 21 oJA ( JUJj 

Ji iii Jjijö <(JJj u? : jj& 
4i)i , 4 jb ;i> ilü 42 J 5 £& 

• > > •-? 'Vi ' \ - • i *' .2? t. i'T 

(Wj Oo 1 'j UI J jLj ) 

jj' ijf ii 4»J^4j 

^ j£* pi Sj $)\ vS&cs 
p p p\ jljji «jJ-jii Si 

jiJjIJ Ja «jIjÜJI j)jJi jif ijj 

Jjjü Jto \ 4 jl 3 :Jll i|L*J IJJll ?jljLxlJl 3jjj 

<41)1 Si 1 ^% jj4 pHŠ\'js. (Oliivi 
(45i jjj{ y j#J (^al jtöl jlž 

s-*/ >i.. •'.^ 1 .2, 5 »• > s« ^ , 

4^*j 41)1 iljl b| (jäo ju JaJŽ£ ^ j» 4 r?j 

I^JtJl HsJSuil ÄI J5IjlSl Jif Ja Sljl J5 

jUb pJJj9>wj ‘4)1 -U*J jb ^ 

(ijiuJI jji j5"u jl jlDl JE 4)1 (*j >5 (i^i-*Jl 
JliJl fST gjl ^1 (jÖl Ja byrMf 

| { A | M löll A ^ 3 ^ Il J«*{ 

> 1 .10 1 3i«* • 

0%%U V*^ CõL^M AWö A^tnXfr L > m/343 

s Ukl3l Ja ÄI p {(jlljl J^ Cj, Žp 

j?) i*j ‘j^!3 ö-' 5^ J>j (JS3 ow 


107 






j*I ‘AiiU J*l 

^ JS gl9l ^ ^ ij U jjb 

JäŽ oj c4 y g- Ja JJXj «Ujfö jiji-ij tl^žrj 

«aöö s jjts < 2 $ jli j? & <ži£ 

SjULaj A^C. ££ *Uj U <U)I 

</ü #1 £ *» J$ l4Ö j>Ul ji % ÄI 
G Jli ju (C^Mid Oi ^1 £l& U Cm^U 
J^u3l (dj 4 jbl JjjuS «ÄJ^U tuli JCLfr ( jJ>A3 õj 

j£ JÜ3 s 01 Jri!P!3 Sj^JI 4^1 * 
Juf &ijff S 4p 5 :jjy <sfc &S 
'^oi^c^iõi Ui jjilš sõUi> 
‘düi j£ jfcfa aiifej S : jjö §£ jüs 
Üi£J «O&rfj õf JVA U JJj 
Uj «I^jJaJ J# @ Iili õlil oG jl 

Oi AÜl au. li i. - « Jy . » u>3 jjJxJlj ojvoill J* l^ji 

:Äi jjy *#i 4>j g j^J «£* 

c4^f jj ^1 jjjitf u ^3i jji g ašj 

Äakftf jil j£ jd S Ol JrilPG 5*ä 
<iUJ^ «&&- vj G JJÖ 

‘6^*1 c|. ^ CpG j»j *AJU jij Jfi. 4&I 

■ * i s .*i « 'i'j!| ,r, Sx x.—-r sx; ■J.d-'? 
c4xJ;U»l OodajäJI 4 <i^ ‘ci^ 5 <õ^ j>M 

i4 Vj tr 1 -4 J* 9 ' l*«J !■« 05 : J4*j *Ul Jl3 

aus gu : jUü äi jii §uVt Ai c^i 4 Ji. 


(jj>L-JI Jxiaj (_A> '• - j tijUyJI 4»-^-t) 


Abu Hurairah mengabarkan bahwa orang- 
orang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat 
nanti?" Beliau menjawab, "Apakah kalian 
dapat membantah (bahwa kalian dapat 
melihat) bulan pada malam purnama, bila 
tidak ada awan yang menghalanginya?" 
"Tidak, wahai Rasulullah", jawab mereka. 

Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dapat 
membantah (bahwa kalian dapat melihat) 
matahari, bila tidak ada awan yang 
menghalanginya?" "Tidak," jawab mereka 
lagi. 

Beliau lantas bersabda, "Sungguh, kalian 
akan dapat melihat-Nya seperti itu juga. 
Manusia akan dikumpulkan pada hari 
kiamat, laiu Allah berfirman, 'Barang siapa 
menyembah sesuatu maka ia akan ikut 
dengannya.' Maka, di antara mereka ada 
yang mengikuti matahari, di antara mereka 
ada yang mengikuti bulan, dan di antara 
mereka ada pula yang mengikuti thaghut- 
thaghut. Maka, tinggallah umat ini, yang di 
antaranya ada para munafiknya. 

Allah pun mendatangi mereka laiu berfirman, 
'Aku adalah Rabb kalian.' Mereka berkata, 
'Inilah tempat kedudukan kami hingga 
datang Rabb kami. Apabila Rabb kami telah 
datang pasti kami mengenalnya.' Maka, Allah 
mendatangi mereka seraya berfirman, 'Akulah 
Rabb kalian.' Allah kemudian memanggil 
mereka, laiu dibentangkanlah Ash-Shirath di 
atas neraka Dahannam. Dan akulah orang 
yang pertama berhasil melewatinya di antara 
para rasul bersama umatnya. 

Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang 
dapat berbicara kecuali para rasul. Ucapan 
para rasul ketika itu adalah, 'Ya Allah 
selamatkaniah, selamatkanlah.' Di dalam 
3ahannam terdapat besi yang ujungnya 
bengkok seperti duri sa'dan (tumbuhan yang 
berduri tajam). Pernahkah kalian melihat duri 
sa'dan?" "Ya, pernah," jawab mereka. 


108 



Beliau melanjutkan, "Sungguh, dia seperti 
duri sa'dan. Hanya saja, tidak ada yang 
mengetahui ukuran besarnya duri tersebut 
kecuali Allah. Duri tersebut akan menusuk- 
nusuk manusia berdasarkan amal-amal 
mereka. Di antara mereka ada yang dikoyak- 
koyak hingga binasa disebabkan amalnya, 
ada pula yang dipotong-potong kemudian 
selamat melewatinya. 

Hingga apabila Allah berkehendak 
memberikan rahmat-Nya bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, 
maka Allah memerintahkan malaikat 
untuk mengeluarkan siapa saja yang 
pernah menyembah Allah. Para malaikat 
pun mengeluarkan mereka. Mereka 
dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas 
sujud (atsarus sujud). Dan Allah telah 
mengharamkan kepada neraka untuk 
memakan (membakar) atsarus sujud. Laiu, 
keluarlah mereka dari neraka. 

Setiap anak keturunan Adam akan dibakar 
oleh neraka kecuali mereka yang memiliki 
atsarus sujud. Maka, mereka keluar dalam 
keadaan sudah hangus terbakar (gosong). 
Setelah itu, mereka disiram dengan air 
kehidupan sehingga jadilah mereka tumbuh 
seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. 
Setelah itu, selesailah Allah memutuskan 
perkara di antara hamba-hamba-Nya. Dan 
yang tinggal hanyalah seorang yang berada 
antara surga dan neraka. 

Dia adalah orang terakhir yang memasuki 
surga di antara penghuni neraka yang berhak 
memasukinya. Dia sedang menghadapkan 
wajahnya ke neraka seraya berkata, 'Ya 
Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka. 
Sungguh, angin neraka telah meracuniku 
dan baranya telah memanggangku.' Allah 
lantas berfirman, 'Seandainya kamu diberi 
kesempatan lagi, apakah kamu tidak 
akan meminta yang lain lagi?' 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu, ya Allah,' jawab orang itu. 


Maka Allah memberikan kepadanya janji 
dan ikatan perjanjian sesuai apa yang 
dikehendaki orang tersebut. Kemudian Allah 
memalingkan wajah orang tersebut dari 
neraka. Maka, ketika wajahnya dihadapkan 
kepada surga, dia melihat taman-taman 
dan keindahan surga hingga terdiam dan 
tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. 

Kemudian orang itu berkata, Ta Rabb, 
dekatkan aku ke pintu surga.' Allah berfirman, 
'Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat 
perjanjian untuk tidak meminta sesuatu 
setelah permintaan kamu sebelumnya?' 
Orang itu menjawab, 'Ya Rabb, aku tidak mau 
menjadi ciptaan-Mu yang paling celaka.' 
Allah kembali bertanya, 'Apabila telah 
diberikan permintaanmu yang sekarang ini, 
apakah nantinya kamu tidak akan meminta 
yang lain lagi?* Tidak, demi kemuliaan-Mu. 
Aku tidak akan meminta yang lain setelah ini,' 
jawab orang itu. Maka, Rabbnya memberikan 
kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang 
dikehendati orang tersebut. Orang tersebut 
pun didekatkan ke pintu surga. 

Ketika orang itu sudah sampai di pintu 
surga, dia melihat keindahan surga dan 
taman-taman yang hijau serta kegembiraan 
yang terdapat di dalamnya. Orang itu 
terdiam dan tertegun sesuai apa yang Allah 
kehendaki. Kemudian orang itu berkata. 
Ta Rabb, masukkanlah aku ke surga.' Allah 
berfirman, 'Celakalah kamu dari sikap kamu 
yang tidak menepati janji. Bukankah kamu 
telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk 
tidak meminta sesuatu setelah diberikan 
apa yang kamu minta?' Orang itu berkata, 
Ta Rabb, janganlah Engkau menjadikan 
aku ciptaan-Mu yang paling celaka.' Maka, 
Allah s&Š tertawa mendengarnya, laiu Allah 
mengizinkan orang itu memasuki surga. 

Setelah itu, Allah berfirman, 'Bayangkanlah.' 
Laiu orang itu membayangkan hingga 
setelah selesai apa yang ia bayangkan, 


109 



Allah berfirman kepadanya, 'Dari sini.' Dan 
demikianlah Rabbnya mengingatkan orang 
tersebut hingga manakala orang tersebut 
selesai membayangkan, Allah berfirman 
lagi, 'Ini semua untuk kamu dan yang serupa 
dengannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan Sujud (129)) 

.Penjelasan. 

õjjUi: Perdebatan. 

jamak artinya setan atau 

berhala, atau sedap pemimpin kesesatan. 
^54- maksudnya flii- ditambahi alif 
dan nun untuk arti dilebih-lebihkan, artinya 
di tengah-tengah neraka Jahanam. 

: jli danjU-i artinya melalui shirath. 

: Jamak sama seperti bentuk kata 
jji, artinya kayu atau besi di bagian ujungnya 
terdapat pengait. 

gijifJl : sejenis tumbuh-tumbuhan berduri, 
salah satu makanan unta terbaik. 

: Binasa. 

: Memotong kecil-kecil. 

: Mereka terbakar dan menghitam. 

: Benih-benih tanaman padang pasir yang 
tidak bisa dimakan. 

J: Apa saja yang dibawa air sungai, 
seperti tanah dan semacamnya. 

jlill ja: Dari sisi neraka. 

: la meracuni dan membinasakanku. 

: Kobaran dan gejolak api. 


HADITS KE-115: 


J* :Jvi iiOJl j5 4 '} ji 4AJI 


:jvi H uil ?5^ cil? sjjj 

ur £jj aadlis '-j ^ 

ul^f 4^ l^r u jj £ 

^ c**La)l 

Ä ' • "|T •*- .'iT 0 ^ if, • 

J? 'g w j' j* J* *Ul -Mi üö j* 

dPj** (iji (*■* «^U^Jl JäI 

\Sf tfll ^ tf j£l 

il»-li> 4jJ jisaj |ü J lil (4ÜJ| jjl 

_ •; • ?> £ i»{i~ * ii*»' «?.» 

JlŽ«j3 tltoJLw} Jjjj Ijjli (jjjUjj Lo <jjj 

i5jLa!U JlL pj jjla3Li L 3 (jjjjvul 

5Ji iäf öJijö u 

Vj 4A) j£=U jÜ pJül? JlLi (<l)1 

1,S« i?"- •£ •? > i ' | i'? ^ < t ,-f 
JlÄ-3 (LmAmO Jl 4JjJ JjJOjJ U3 

•" *» 

j° (>* (/-J (j. Jja3L*o*fl ‘I^Jyil 

• i ■* i-» *>T iiS-»* •? ?- • J... >>•- 

| K^a<“ , wv U |»4J JU*Ä (^>IŠ Jl<U)1 JUx> 
^>•1 i^aUä^U JjJjÄk3 ^uJI Ujb^ J&j 


• " < 


jxiä UiUi Ui^ uy YJsJI ^ 


- ŽA 


JU fU?j jps uiij 5jiÄ 

ih Jl *&>y° j* X>y° & ftrfÖ 

cii <&3 ui J# tsj; jji ijj 

• i '" ! ' ■? • i"; > 1 " ?vtl lil J > i|f ,4, 

JA JjÄ*J (puu jl jl ^Jlž raj >3 Ujj 

• - { . ><•. i 1 s 11 " 1 i-f .j; i • s 2 r 

Jt C ti i iXj i IjuJI iAJjAjM 4) I 4Joüj 

JO ji ‘J?J- 4 AJ (43li 

9^4^ Aj**3 4 ä L»w> l«£J <isA Ju 3 Ž4x<^i<jj pwj 4JÜ 


110 






cü iiS P & 

äJa s*X * : jli «jJLA-l Uj 4JJI J Llj U liii 

# ■" 

\$ «jsiü <4 jSq J^iai *!*• 

^IjjuJI 4 } J Uu aäJü 5j==u o_jA 

*$5 sBfiif 10» Sst* 
gJÖ «j&4 gUS «->^!5 J*il 

• • 7" 5-^*' 5-” «•'•J' - ' ^ »C !* ^ A ^ •> 

^ <r«*> 

ÕJliljvö (j JlJaU |^ül La 3 L*^w Ca*Ä**4 

i«{^ iC.^ ^f' 1 * • ! ^»i o' • i "i <»^^C ®*• 

bl> ^*Ji 0* (*» Oi*® ■** 

Ujj ‘(4^1 yjij IH 6, «** f*»’ 

0 \ -** * i** * “1 * * ** l""" 1 t ** * I 

Jjlajüj Ua£ vi*4 ijjo 

4 j&fj Ij2&: jUs ÄI J^ö £2 

Äi £J%j «OJS^Ü jUjj jlLi JliLa aJI 

4 ü y\SH jp fijp 

ji dj>jp*+* tAlill uil-Äil iij A^li i|j^' 
4 t4® 44*® 0 j®j *2 f® lAr 6, 

.- - t •>'.*> • f? ,-: !s 

i>* 0jv4* j4*® J'-*** 64® 

~ 0 

• #£•**,* ♦ -*^ | 3- ' J I ■» • -J ^ ^ ** ii 1 V ^ 

4 l 4* !4®®' Jb4® oj®4® f® y> & 

õy=rj^ o4>l 0 * l>® d'- a -* 64® 

■ • <■ 

bv>«y 


<ÜJl 0j) Ij£j5\l |J 0^® : ^*- “ J Jjl Jl5 

(\ 4 lc-llu *!!»■ iÜj 013 jj® Ji^? ^ 

■»,£»; - > •>!,_ i< .r, «■!„ - > s,. > 

Jji^9 A^aJ^Uilj 0jü4' ( ^ ■‘‘‘■ ^ 

,s,, „ *-'.*- * I": 'i<; • '-' >t s M t 

jliil ^ <UaJ ja-iJ «^C-U— »—*Ai jUSM 

jijil ^ 4 õj&S «i^L^i J uipf ^/4® 


ui' ^Hiu- 46j^l «iii iu ä jõi dii 

^ Ji^v; ü ,pi cj Ö-t & 

<j4mJI jl 51 Ui «õ^^faJÜI i r õl>' (Jl õj^voil 
5^ JiaJi j[ I4U 5if Uj 5^ 4r? 

,S . rfini ' >>{»; T-*t 

^ si J*^* 3 

e SJi #1 jii jjtS cilil õjü-^S (Ljljil 

Sj.JjU.p. 

v, ’’* , .'*f-i- •& i ■ 'T i,s'- «>« •' 
Ajl» AjL^j |»äjIj u* ji^l |»^3 (JuLJ »oj<#iA3 

^jjl Jji i_jli ft !(3 

(•V$jj JJ S jja \j Äl»jJ >^»y 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami 
bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah kita akan 
melihat Rabb kita pada hari kiamat?' Nabi 
balik bertanya, 'Apakah kalian merasa 
kesulitan melihat matahari dan bulan ketika 
terang benderang?' 'Tidak/ jawab kami. 
Nabi melanjutkan, 'Begitulah kalian tidak 
kesulitan melihat Rabb kalian ketika itu, 
selain sebagaimana kesulitan kalian melihat 
keduanya/ 

Kemudian beliau bersabda, 'Lantas ada 
seorang penyeru memanggil-manggil, 
'Hendaklah setiap kaum pergi menemui 
yang disembahnyal' Maka, pemuja salib 
pergi bersama salib mereka, pemuja patung 
menemui patung-patung mereka, dan 
setiap pemuja tuhan bersama tuhan-tuhan 
mereka hingga tinggal orang-orang yang 
menyembah Allah, entah itu orang yang baik 
atau durhaka dan ahli kitab terdahulu. 

Kemudian Jahannam didatangkan dan 
dipasang. la seolah-olah fatamorgana. Lantas 
orang-orang Yahudi ditanya, 'Apa yang 
dahulu kalian sembah?' Mereka menjawab, 
'Kami dahulu menyembah Uzair anak Allah/ 
Laiu ada suara, 'Kalian dusta! Allah sama 


111 




sekali tidak mempunyai istri dan tidak pula 
anak. Laiu apa yang kalian inginkan?' Mereka 
menjawab, 'Kami ingin jika Engkau memberi 
kami minuman.' Lantas ada suara, 'Minumlah 
kalianl' Mereka laiu berjatuhan di neraka 
Jahannam. 

Lantas orang-orang Nasrani diseru, 'Apa yang 
dahulu kalian sembah?' Mereka menjawab, 
'Kami dahulu menyembah Isa Al-Masih, anak 
Allah.' Maka, dijawab, 'Kamu semua bohongl 
Allah sama sekali tidak mempunyai istri atau 
bahkan anak. Apa yang kalian inginkan?' 
Mereka menjawab, 'Kami ingin agar Engkau 
memberi kami minuman.' Laiu dijawab, 
'Minumlah kalianl' Dan langsung mereka 
berjatuhan di neraka Jahannam hingga 
tersisa manusia yang menyembah Allah, 
entah yang baik atau berbuat durhaka. 

Mereka ditanya, 'Apa yang menyebabkan 
kalian tertahan, padahal manusia lainnya 
sudah pergi?' Mereka menjawab, 'Kami 
memisahkan diri dari mereka dan kami 
adalah manusia yang paling membutuhkan- 
Nya. Kami dengar, ada seorang juru seru 
yang menyerukan, 'Hendaklah setiap kaum 
menemui yang mereka sembah!' Hanya saja, 
kami menunggu-nunggu Tuhan kami.' 

Beliau melanjutkan, 'Lantas Allah (AlOabbar) 
mendatangi mereka dengan bentuk yang 
belum pernah mereka lihat. Kemudian Allah 
berfirman, Akulah Tuhan kalian.' Mereka 
menjawab, 'Engkau adalah Rabb kami dan 
tidak ada yang berani mengajak-Nya bicara 
selain para nabi j^.' Para nabi kemudian 
berkata, 'Bukankah di antara kalian dan 
Allah ada tanda yang kalian kenali?' Mereka 
menjawab, 'Ya, yaitu betis.' 

Allah pun menyingkap betis-Nya sehingga 
setiap mukmin bersujud kepada-Nya. Laiu, 
tersisalah orang-orang yang sujud kepada 
Allah karena riya' dan sum'ah sehingga 
ia pergi sujud dan punggungnya kembali 
menjadi satu bagian. Kemudian titian 


(jembatan) Jahannam didatangkan dan 
dipasang antara dua tepi Jahannam.' 

Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, memang 
jembatan Jahannam tersebut misterinya 
apa?' Nabi menjawab, 'Jembatan itu bisa 
menggelincirkan, menjatuhkan, ada pengait- 
pengait besi, ada duri-duri yang lebar dan 
tajam. Durinya terbuat dari kayu berduri yang 
bernama sa'dan (kayu berduri tajam). Orang 
mukmin yang melewatinya sedemikian cepat. 
Ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang 
bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, 
dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Ada 
yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang 
selamat dengan betul-betul terselamatkan, 
namun ada juga yang selamat setelah 
tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau 
terlempar di neraka Jahannam karenanya. 

Hingga manusia terakhir kali melewati 
dengan diseret seret, dan kalian tidak 
bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku 
terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian 
daripada terhadap seorang mukmin ketika 
itu kepada Allah AlOabbar. Jika mereka 
melihat bahwa mereka telah selamat di 
kalangan teman-teman mereka, mereka 
berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
kawan-kawan kami mendirikan shalat 
bersama kami, berpuasa bersama kami, dan 
beramal bersama kami.' Allah berfirman, 
'Pergilah kalian. Siapa di antara kalian yang 
di dalam hatinya masih ada seberat dinar 
keimanan maka keluarkanlah dia.' Dan 
Allah mengharamkan bentuk mereka dalam 
neraka. 

Maka, mereka datangi kawan-kawan 
mereka sedangkan sebagian mereka telah 
terendam dalam neraka. Ada yang sampai 
telapak kakinya, setengah betisnya, sehingga 
mereka keluarkan siapa saja yang mereka 
ketahui. Kemudian mereka kembali dan Allah 
berkata, 'Pergilah kalian sekali lagi. Dan 
siapa yang kalian temukan dalam hatinya 


112 



seberat atom keimanan maka keluarkanlah 
dia.' Maka, mereka keluarkan siapa saja 
yang mereka kenal/ 


Abu Sa‘id berkata, 'Dika kalian tldak 
memercayaiku maka bacalah: 

& ol3 Ifi Jis* fis* i aM b\ 


..t 




'Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat 
biji sawi pun. Jika ada kebaikan maka Allah 
melipatgandakan balasannya .' (An-Nisa': 
40). 


Maka para nabi, malaikat, dan orang-orang 
yang beriman, semuanya memberi syafaat. 
Kemudian Allah AlOabbar berkata, 'Syafaat- 
Ku masih ada/ Lantas Allah menggenggam 
segenggam dari neraka dan mengentaskan 
beberapa kaum yang telah terbakar. Mereka 
kemudian dilempar ke sebuah sungai di 
pintu surga yang bernama Sungai Kehidupan 
sehingga mereka tumbuh dalam kedua 
tepinya sebagaimana biji-bijian tumbuh 
dalam genangan sungai yang kalian sering 
melihatnya di samping batu karang dan 
samping pohon, apa yang di antaranya 
condong kepada matahari maka berwarna 
hijau, dan apa yang di antaranya condong 
kepada bayangan maka berwarna putih. 

Lantas mereka muncul seolah-olah mutiara 
dan dalam tengkuk mereka terdapat cincin- 
cincin. Mereka kemudian masuk surga 
hingga penghuni surga berkata, 'Mereka 
adalah utaqa Ar-Rahman (orang-orang yang 
dibebaskan Arrahman). Allah memasukkan 
mereka bukan karena amal yang mereka 
lakukan dan bukan pula karena kebaikan 
yang mereka persembahkan sehingga 
mereka memperoleh jawaban, 'Bagimu yang 
kau lihat dan semisalnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: '7auhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala "Wajah-wajah (orang-orang 
mukmin) pada hari itu berseri-seri" (24)) 


..- - - Penjelasan... 

: Kalian berselisih dan bersaing dengan 
seorang pun. 

: Maksudnya langit. 

: Cerah, maksudnya mendung yang 
menutupi langit, lenyap. 

oi 'jtkj : Sisa-sisa. : Sesuatu terlihat di 
tengah siang hari di tengah udara yang sangat 
terik yang berkilau seperti air. 

fjjl *$1 IL ^ji-l jäfc : Yaitu kami pergi 
meninggalkan semua orang di dunia saat 
kami lebih memerlukannya pada hari ini. 
Mungkin terdapat salah tülis di sini, karena 
kata ganti tunggal di sini tidak merujuk ke 
kata ganti mana pun. Berbagai salinan lain 
menyebut kata ganti tunggal, baik yang 
tertera dalam matan maupun syarah. 

\k& : Satu tulang punggung, sehingga ia 
tidak bisa sujud. 

%y : Tempat licin yang menggelincirkan 

käki. 

JLuüi- : Jamak yaitu besi bengkok 
seperti pengait untuk mengait sesuatu. 

: Tanaman yang ditanam di tanah, 
memiliki duri, menjerat siapa pun yang 
melintasinya, iii : Lebar dan luas, 
iebar bagian atasnya namun kecil bagian 
bawahnya. 

i&il: Bengkok. 

«_yUlt: Seperti kedipan mata. 

J3-I : Jamak yaitu kuda tangkas 

yang cepat larinya. 

Jl: Unta. 

JyiH: Dicakar dan dikoyak. 

: Pingsan. 
lülii: Permintaan. 

\jL£a : Mereka terbakar. 

i\y\ : Jamak , demikian kata ini 
didengar dari orang-orang Arab tidak sesuai 


113 





dengan qiyas, artinya bagian awal dari 
sesuatu, maksudnya membuka jalan menuju 
istana-istana surga. 

iS : Di kedua tepi sungai. 

<L \: Kata menyeluruh untuk biji-biji sayuran. 

jlfJi J li- : Apa pun yang dibawa aliran 
air, seperti tanah, ketika biji terbelah dan 
tertanam di aliran air, ia tumbuh dalam 
sehari-semalam, sehingga ia disamakan 
seperti biji-bijian ini karena cepat tumbuh 
dan elok. 


KEPASTIAN ADANYA SYAFAAT 
DAN KELUARNYA ORANG YANG 
BERTAUHID DARI NERAKA 


HAD1TS KE-116: 


AUl ■O***»» ij,\ ciuOs- —N\"\ 

jil ji-JU :j\| 

Jui iii jjd P jiä! Ji\ Jitj <di"i dil 

(>? ^ *4* di 0» <>• bv - 

. - S?.»? , • . S .• ->•->? 0 

Jt (>? 

(oi-lii o^i ai) s&u ji csu 

j jJl iJ-JLll <Ol>- ^ äLM cJjJ U5" 5i^Jui 

j-öLu t_.>u \# t j 

(JL*^ 


Abu Sa'id Al-Khudri aa meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Ahli surga telah masuk ke 
surga dan ahli neraka telah masuk neraka. 
Laiu Allah berfirman, 'Keluarkan dari neraka 
siapa yang di dalam hatinya ada iman 
sebesar biji sawi.' Maka, mereka keluar dari 


neraka dalam kondisi yang telah menghitam 
gosong. Mereka kemudian dimasukkan ke 
dalam sungai hidup atau kehidupan (perawi 
ragu-ragu). Laiu mereka tumbuh bersemi 
seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia 
keluar dengan warna kekuningan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Keutamaan-keutamaan orang-orang beriman 
dalam beramal (15)) 

.Penjelasan. 

’žL\ : Seperti tanaman rerumputan, 
maksudnya sayuran karena ia tumbuh 
dengan cepat. 

Jljii : Menyenangkan orang yang 
memandang. 

bjil : Melengkung, ini membuat tanaman- 
tanaman beraroma harum semakin indah 
karena tanaman-tanaman ini bergerak-gerak 
dan melengkung. Persamaan di sini dari sisi 
kecepatan dan keindahan. 


ORANG YANG TERAKHIR KELUAR 
DARI NERAKA 


HADITS KE-117: 

4jjl hk A ^ 4A)l —NW 

flÄ jl: fLj ül* &\ ^31 jvl 

J»OÜ Üll Jjilš \jS j\ŠJl {y* 

u oi j&s «nii 

jiõü udkil Jiv u 

«■* 

J *** tl ** I *** ■? f ( n ^ ^ . *•* J , 

oi 4 LC 3 õM 

|i*l^ • "j| » I tl' l'« ‘ ' #«.•«' i • «'• 

J^3\3 uJOl Jjju3 (_Jj U JjjLJ 


114 







jl J' ‘V^}l£el ÕJ^Lcj UijJl JjU dU jti #1 

ji j* jj& «dd)i j&i s^i. jL OU 
Äi jjlj cjfj Jull &dt cJ?J j* dUiŠ 

#JL>-ly OJü Jj^- dUui? jJuüj Älc AJdl 
(jülj U<0 ulj *\ :<j\i jll ub^ A\ j 4>^>i) 


Abdullah bin Mas'ud agu meriwayatkan, 
Nabi jg bersabda: "Sungguh aku tahu 
penghuni neraka yang terakhir kali keluar 
dan penghuni surga yang terakhir kali masuk, 
yaitu seseörang yang keluar dari neraka 
dengan cara merayap. Allah berfirman, 
'Pergilah kamu dan masuklah ke dalam 
surga.' Maka orang tersebut mendatanginya 
dan terbayang baginya bahwa surga telah 
membludak. Orang itu kemudian kembali 
dan berujar, 'Wahai Rabbku, kudapati 
surga telah membludak.' Allah berfirman 
lagi, 'Pergi dan masuklah ke surga.' Maka 
ia kembali dan terbayang baginya bahwa 
surga telah membludak. Laiu ia kembali 
dan mengatakan, Ta Rabbku, kudapati 
surga telah membludak.' Allah berfirman 
lagi, 'Pergi dan masuklah surga, dan bagimu 
surga seluas dunia dan bahkan sepuluh kali 
sepertinya—atau—bagimu seperti sepuluh 
kali dunia.' Hamba tädi lantas berkata, 
'Engkau menghinaku atau menertawaiku, 
sedangkan Engkau adalah Raja diraja?"' 

Dan kulihat Rasulullah tertawa hingga gigi 
gerahamnya kelihatan seraya berkomentar, 
"Itulah penghuni surga yang tingkatannya 
paling rendah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51)) 


TINGKAT TERENDAH PENDUDUK 
SURGA 

HADITS KE-118: 

:J\i AJ£ 4Jl)l (sfej do-1\A 

Äi ££ :fLj Äi äi jj-lj jvl 

dj £ vlilllli j iiOJi jg JLOJi 

^ ^ <■» «" j|f"^ i", i5'»• • * A ü 

Cül <>? 

j* dLi £Ujj <aXO Ajjl J^jjl 

tdj iU d «au 

Jjjbj «AJtfLkž- ^Xij OmJ 

ijjilš iijjtls Ajjl Jjl l^il 

^jJl jLÄljll IjSSI «A&kS-ffijj «f^d cJi 
<fi=d cJj jjö A:/d «SlU- Äi üži 
fÄl iljf j^jJl 1^*51 «<uLk> J$Jj5 
««Lki. jftd vld jjd tf/d 

I • i i'-» > •? i?'' - , ■»:, 

iiisUft Q % » J AjjjuJ 

jkJuu La AJ jift JLÄ3 aJl£ «uil I>aä^ 

-r- .J»-.*? . d?-' ♦? • 

oü «Jp JiLub < JjiLs ^Ij Uj jr? 

£5 «Äi ;ü. u ^pJd «i%.c cdj 
^i5 £l\j JSj .a£j «eJul3 ^jl 

jj • - S, N f, ><«{? 

^LmiI jtJ ^^19 iS2[) 

. 'i- i5»i ^ • f si .S- i A > "i 

t>? ( 44 ^' ‘i-^> J, 


jl aS3\JJI ^ aJlLo iJLs-ll 9j£l P <a^>I 

jyji iip- y S ^I 4 &i^ 

cj\j *\ ujIlS* A\ : j 


-Penjelasan- 

\y $: Tertulungkup di atas wajahnya. 


/ 


Anas bin Malik m mengatakan, Rasulullah 
j§ bersabda, "Pada hari kiamat, Allah 


115 






mengumpulkan seluruh manusia. Mereka 
berujar, 'Duhai sekiranya kita meminta 
syafaat kepada Rabb kita sehingga 
Dia bisa meringankan penderitaan kita 
di tempat ini.' Maka mereka menemui 
Adam dan mengutarakan hajat mereka, 
'Engkaulah manusia yang diciptakan Allah 
dengan tangan-Nya dan Dia tiupkan ruh- 
Nya kepadamu. Dia juga memerintahkan 
para malaikat untuk sujud kepadamu maka 
tolonglah engkau meminta syafaat kepada 
Rabb kami.' Namun, Adam menjawab, 'Di sini 
bukan tempatku untuk meringankan kalian.' 
Adam laiu menyebut kesalahannya dan 
berujar, 'Datangilah Nuh, rasul pertama yang 
Allah utus.' 

Maka mereka mendatangi Nuh. Namun, 
ternyata Nuh juga menjawab, 'Di sini bukan 
tempatku untuk memberi pertolongan.' Lantas 
Nuh menyebut kesalahannya dan berujar, 
'Datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah 
Allah jadikan sebagai kekasih-Nya.' Mereka 
pun mendatanginya, tetapi ia juga berujar, 
'Di sini bukan tempatku untuk meringankan 
kalian.' la pun menyebut % kesalahannya 
seraya berujar, 'Datanglah kalian kepada 
Musa yang Allah telah mengajaknya bicara.' 

Mereka pun mendatangi Musa, tapi dia juga 
mengatakan, 'Saya tak berhak meringankan 
kalian.' Musa kemudian menyebut kesalahan 
pribadinya, seraya berujar, 'Datanglah kalian 
kepada Isa.' Mereka pun mendatangi isa, 
dan dia juga mengatakan, 'Saya tak berhak 
meringankan kalian,' lanjutnya, 'Datanglah 
kepada Muhammad j$jj, sebab dosanya 
yang dahulu dan yang akan datang telah 
mendapat ampunan.' 

Mereka pun mendatangiku dan aku meminta 
izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat- 
Nya, aku langsung tersungkur sujud dan 
Dia meninggalkanku sekehendak Allah. 
Lantas ada suara memanggil-manggil, 
'Angkat kepalamu. Mintalah, kamu akan 


diberi. Utarakan keluh-kesahmu, kamu akan 
didengar. Mintalah syafaat, kamu akan 
diberi.' Langsung aku angkat kepalaku dan 
memuji Rabbku dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi 
syafaat dan Dia memberiku batasan, 
kemudian aku keluarkan mereka dari neraka 
dan kumasukkan surga. kemudian aku 
kembali dan tersungkur sujud semisalnya 
pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa 
orang di neraka selain yang ditahan oleh Al- 
Qurian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51)) 

.Penjelasan. 

jL L>\lk <L1 J : Aku tidak berada di tempat dan 
rumah yang kalian kira, maksud beliau 
maqam syafaat. 

J ; Yaitu ia menjelaskan kepadaku setiap 
tahapan-tahapan syafaat. 


HADITS KE-119: 


SÜ läS* jvS eUU gj J\ -m 

$ \l\ :j\i jfcj & &\ 

j 9 

' i i"' «•<*7 - •- . , > > ♦ «. j .j,. 

‘öjpyu* pai oj>La 

y=Äj cJj :ajj jj li £ii 

öAi Jjt lijž frfÖfc ffcji 

i-T * * \ i • i.-' ' • > ' i, > !*■ 

Lj) f4))l 4 jLŠ 

Ä. A . * t „ • y _ 7^. 

Aii\ 

\$ ^ 

,7? \ i*7 . if-T »-r- ,l. 5 . ;. 

ui <LJt£’ 4jJl 


" J I •*.. I 5 a 7- J. f^»*7 .^7 

xjU Lj ^ djj Jp 0*^-4 ‘43 


•? • f" * ."7 


116 






dU* Sa>Ü «6^» ^ li 

jlj dd; £jt j£& G: jiS 3 avu d >?5 

S ». ." 4 ->• • 5 ?£ • T 11, ,- • £ ! - „ '■M * " * * 
i-Jj b : JjSb f^Lii ^miIj (Jaju J-4y tviU £m«$ 

^ ä 5* y ifi Jifiii: .^f 

V' £ JiiU jififfi «õlil j, 0545 , jüL 

:JljL3 <1 jL>Go aJ ^1 p «XjIäJI dU*? «Ju^U 

l"*2 i"»- "M *' * * !i, •■•! -»--'£ ," 

<Jaju «ÜJ J 3 j «ciJUil^ £9)1 JU^ b 

ji& \$3 4 »j £ = JyU ^Uš ^ij 3 

jl 5ji JÜL aJJ 35^ j« 44 

U?tS 4*1 p i jdt» jiE& & *JS> 

JUJt G JlLi ili>Urt ij Jš-l p J-alADl dUcü 

. • 

£Ami1j cJääJ c<2JJ J3 j £3)1 

(jiJajl JÜu9 Jj-al i^.o\ Uj b Jj9ld ‘£ÄJLi 

c)Ü4 ii^ <i^ *4$ 4 j® <*V^ 

jiüiU ‘jlill j; 4V^ ü^ jr? JV V 

p t^ul^tJl dÜii #Ji>ll ÄjuI 3 II 4&1 p JjJll 


C>j G Jjdts i£pt3 ^pilj <AÜ*j JG/j 
j>j jjö .äi 5 ^i ij S j\S jy 4 joii 
j\l ji 44 Õ>>^ tg^^j 4£/Ö j 

ÄI^aJ^ 

j& Ujll 1 —j\j n :Jua-jsll ul^ ^ : j 

»L±jS/\ ^1 i>Uill fj> 


Anas bin Malik berkata, "Muhammad jgtelah 
bercerita kepada ka mi, 'Jika hari kiamat 
tiba, maka manusia satu sama lain saling 
bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi 
Adam dan berkata, 'Tolonglah kami agar 


mendapat syafaat Rabbmu.' Namun, Adam 
hanya menjawab, 'Aku tak berhak untuk 
itu. Datangilah Ibrahim, sebab dia adalah 
Khalilurrahman (Kekasih Ar-Rahman).' 

Lantas mereka mendatangi Ibrahim, namun 
sayang Ibrahim berkata, 'Aku tak berhak 
untuk itu, coba datangilah Musg sebab dia 
adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah 
( kalimullah ).' Mereka pun mendatangi Musa, 
namun Musa berkata, 'Saya tidak berhak 
untuk itu, coba mintalah kepada Isa sebab 
ia adalah roh Allah dan kalimah-Nya.' Maka 
mereka pun mendatang Isa. Namun, Isa juga 
berkata, 'Maaf, aku tak berhak untuk itu. 
Cobalah kalian temui Muhammad ^.' 

Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun 
berkata, 'Aku kemudian meminta izin Rabbku 
dan aku diizinkan. Allah mengilhamiku 
dengan puji-pujian yang aku pergunakan 
untuk memanjatkan pujian terhadap-Nya, 
yang jika puji-pujian itu menghadiriku 
sekarang, aku tidak melafalkan puji-pujian 
itu. Aku laiu tersungkur sujud kepada-Nya, 
lantas Allah berfirman 'Wahai Muhammad, 
angkatlah kepalamu. Katakanlah, engkau 
akan didengar. Mintalah, engkau akan 
diberi. Mintalah keringanan, engkau akan 
diberi keringanan.' 

Maka aku menghiba 'Wahai Rabbku, 
umatku-umatku.' Allah menjawab, 'Berangkat 
dan keluarkanlah dari neraka siapa saja 
yang dalam hatinya masih terdapat sebiji 
gandum keimanan.' Maka, aku mendatangi 
mereka hingga aku pun memberinya syafaat. 
Kemudian aku kembali menemui Rabbku 
dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut, 
kemudian aku tersungkur sujud kepada- 
Nya. Lantas ada suara, 'Hai Muhammad, 
angkatlah kepalamu. Katakanlah, engkau 
akan didengar. Mintalah, engkau akan 
diberi, Dan mintalah syafaat, engkau akan 
diberi syafaat.' Maka aku berkata, 'Umatku, 
umatku.' Maka Allah berfirman, 'Pergi dan 


117 



keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya 
masih ada sebiji sawi keimanan.' 

Maka, aku pun pergi dan mengeluarkannya. 
Kemudian aku kembali memanjatkan puji- 
pujian itu dan tersungkur sujud kepada- 
Nya. Lantas Allah kembali berkata, 
'Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. 
Katakanlah, engkau akan didengar. 
Mintalah, engkau akan diberi. Dan mintalah 
syafaat, engkau akan diberi syafaat.' Maka 
aku berkata, 'Wahai Rabbku, umatku, 
umatku.' Maka Allah berfirman, 'Berangkat 
dan keluarkanlah siapa saja yang dalam 
hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih 
kecil daripada sebiji sawi.' Maka aku pun 
berangkat dan mengeluarkan mereka dari 
neraka. Kemudian aku kembali untuk keempat 
kalinya dan aku memanjatkan dengan puji- 
pujian itu kemudian aku tersungkur sujud dan 
diserukan, 'Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Ucapkanlah, engkau didengar. 
Mintalah, engkau diberi. Dan mintalah syafaat, 
engkau akan diberi syafaat.' Maka aku 
berkata, 'Wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku 
untuk orang-orang yang mengucapkan la 
llaha illallah/ Maka Allah menjawab, 'Demi 
kemuliaan, keagungan, dan kebesaran-Ku, 
sungguh akan Aku keluarkan siapa saja yang 
mengucapkan la llaha illallah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Rabb ‘Azza wa Jala kepada para nabi dan 
selain mereka pada hari kiamat (36)) 

-Penjelasan- 

$ õJj; Kedudukan ini bukan milikku. 


HADITS KE-120: 


3j Üfr &)l CffOj J>\ tiJo*. ->?• 

ä' Jj-o 




ai S - •? i'* - ** • i t 

:JV3 |ü 4 m j) j i4^MU CJbj i^ÄIi 

jL* Ojjjü JAj jijj jjlill J Cli UI 

jUIji Jssj i jUiiiy s/jsji 
Sj iiM** vs jttt # jtöl ££ 
* VS 5^ Sl ^ 

j} £3 £5 ž^sf 

pai 

iilile *fSIii 

4Šsu}l*Jl JaIj jo (iy £tfjj c»^j 4jj| 

u jj ^js Sl «ä!} jl UJ ^Lil ceü 

l)J ^l lOiJj .Ü La jl ^/l 4*3 
40*0 40*3 |W V<i»?*>fr pJZJl 1 -y» 0 - ,X9 

(jjl^J 4jjj uJiio dJUu Cwaxj jlj 

•• T > . 5. !? !f !r >>• - -c 

l^*A3l i^«üU ^*dU i4*iirtt^ 


&\xJ> 5 šd&t* ^ jjb#i 

äi aiü JSj ^jS‘1 Jif jl jijji jjf cif 
Ua jl i£y Sl jl UJ £Läl cl^jSli loi& 

fjal UmäC 03 ^ oj :JjAJ 4*3 

#Oju uaiJ 4 JOa 4JU3 uau J 

?•* ."2»" - 2-* - i • Ci?’ • • ■*?i^ •'T! 

‘uui 3 Jp j f4JÄ^ 

jl liftil jj l^-iil 

^ frf&J ^ 6 j 5 Ö 

ji ui ^ääi j?j^i jii jo äi 

j; Sl (HJ iö y cA « jj VÄ> S Sf«aB 


118 






U/J COAj cü5 Aj (^lj žaJuo eJuu ' * -J 
_fS> fji I^Ait ^JJJ ^jmJU (OUJO 

^ J “*’•** 

cS-j-* 4 : ü ijry* JJ y***' 
£ oSšsuj AjJU^ äi dlÜJ äi Jj-lj ci? 
äi <y* ^ jj <£>> Sl ^j jj $ £*& ‘j*$l 

• ■:!"•» i"•: f -*Ji - . ' *s 5i 

UwflM <ÕJ lytf pjjJl i .^e. jj (jl 

> ;-s .: ?.„ Jfi .-r„ ^-r* *'.*s 

CJdS 05 (jlj (AJJU oJuu i^aao jjj (AJJU AJÜ3 

Ijliil (A-Uj jAaUj jj-iUj (\ 4 iii jjjl IJ CuÜ 
***** * ^ ^ ^ 
ž^g»» x fr ^JJ (^ji^ 

t'-., ? - A., i^, - •? 1 " - i £-? 

AJL& AÄJl j,<-£5 4JjI J^j Col ^mJuC’ u 

cJj (il? jj j^ jj \jüJf ai^j fLj 

U jl (jjJ Sl (IaJ ^1 iLwtf 04 JJI 3 ,j*iIa 11 

ti ^ C *S S. *| • •« > • i 

f*Js” oi Jjä 3 A*5 

JjJu S-&*' aJJU aU UJaJu ä ChL 

• t « j *» • • «• j ♦ 

I^Ail &J6 «UIS jloS jüj «aJJU 

‘jÜuj äie. äi j-tf oli* jl jl*jl ««ijjt jj 

u :£|jjjju3 ^i-C* 4JJ| l i X a J ^ 

jil Jjj «*UiS’l fjUj Aili JjUjcil olž 

jl 123 «>b Uj j* pla u eü äi 

jt jjJ 1 jl>Uj ^5il ( jJj*Jl c^> jjli jiiajtl 

jUtll oXjU AJJl fj 

{. c-» si , •£ - ? s- > • '!' »t ,'• < *T •* 
U :JUj j»j ‘jj-3 Jp AäXaj Im A^ifr 

><i{? •${«•<!,, • 1 - 3 i J ' •'.\" \" *“• • 1 3 S 'J 

^3jl9 {^ÄJU ^Ami j (Ajasu ((iUuJj ^3jl A*> 

i- -5.s^' s, s? J ' ,' s i i -f* 

U :JU3 Oj b J^l Vj 4 (J**' : üy« *&\j 

•5" " 

, , •',' ^ , - ', . , S* ■ *, . •? > s "i 

C^5 Vb*^* * i>* (>? 


üJll! igji. pj .#1 v s;f j* ^ S VI yljl 
^Jjj : jl! j>j (O jjSl jo dUÄ (^j«j U-i 
õlil gjUi; jo o^i^aJi <ä ^ 5J * 4 ^ 
j>äjj aŽõ ju Ui' jl (ji>j a& ju Ui* 

Ajji i_<U 0 :»|yw^/l»i y* W !j{«Jcll i_jbS" Ao (^IäUI) 


Abu Hurairah m mengisahkan bahwa 
Rasulullah ^ diberi sepotong daging. Moka 
beliau pun mengangkat lengannya dan 
beliau menyukai daging itu hingga beliau 
menggigitnya. Seteiah itu beliau bersabda, 
"Aku pemimpin manusia pada hari kiamat, 
tahukah kalian kenapa? Allah akan 
mengumpulkan semua manusia dari yang 
pertama hingga yang akhir dalam satu tanah 
lapang. Seorang penyeru akan menyeru 
mereka, pandangan menembus mereka dan 
matahari mendekat. Duka dan kesusahan 
manusia sampai pada batas yang tidak 
mampu mereka pikul. Orang-orang saling 
berkata satu sama lain, 'Apa kalian tidak 
melihat yang telah menimpa kalian, apakah 
kalian tidak melihat siapa yang memberi 
kalian syafaat kepada Rabb kalian.' 

Orang-orang saling berkata satu sama 
lain, 'Hendaklah kalian menemui Adam.' 
Mereka lantas menemui Adam laiu berkata, 
'Engkau adalah bapak seluruh manusia. 
Allah menciptakanmu dengan tangan- 
Nya, meniupkan ruh-Nya padamu, dan 
memerintahkan para malaikat bersujud 
padamu. Berilah kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, 
apa kau tidak melihat yang menimpa kami?' 
Adam berkata kepada mereka, 'Rabbku 
saat ini benar-benar marah. Dia tidak 
pemah marah seperti itu sebelumnya dan 
tidak akan pemah seperti itu sesudahnya. 
Dulu Dia melarangku mendekati pohon tapi 


119 



aku durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. 
Pergilah pada selainku, pergilah ke Nuh.' 

Mereka mendatangi Nuh laiu berkata, 'Hai 
Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk 
penduduk bumi. Allah menyebutmu sebagai 
hamba yang sangat bersyukur. Berllah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat 
yang menimpa kami? 1 Nuh berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa 
keburukan untuk kaumku. Oh diriku, oh diriku, 
oh diriku. Pergilah kepada selainku, pergilah 
ke Ibrahim.' 

Mereka mendatangi Ibrahim laiu berkata, 
'Wahai Ibrahim, engkau nabi Allah dan 
kekasih-Nya dari penduduk bumi. Berilah 
kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak 
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kärni?* Ibrahim berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdusta 
tiga kali—Abu Hayyan menyebut ketiganya 
dalam hadits ini. Oh diriku, diriku, diriku. 
Pergilah kepada selainku, pergilah ke Musa. 

Mereka menemui Musa laiu berkata, 
'Wahai Musa, engkau utusan Allah. Allah 
melebihkanmu dengan risalah dan kalam- 
Nya atas seluruh manusia. Berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat 
kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami?* Musa berkata kepada 
mereka, 'Rabbku saat ini benar-benar 
marah. Dia tidak pernah marah seperti itu 
sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh 
jiwa padahal aku tidak diperintahkan untuk 
membunuhnya. Oh diriku, diriku, diriku. 
Pergilah kepada selainku, pergilah ke Isa.' 


Mereka mendatangi Isa laiu berkata, 'Hai 
Isa, engkau adalah utusan Allah. Kalimat-Nya 
yang disampaikan ke Maryam, ruh dari-Nya, 
engkau berbicara pada manusia saat masih 
berada dalam buaian. Berilah kami syafaat 
kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi 
kami, apa kau tidak melihat yang menimpa 
kami?' Isa berkata kepada mereka, 'Rabbku 
saat ini benar-benar marah. Dia tidak pernah 
marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan 
pernah seperti itu sesudahnya (namun, ia 
tidak menyebut dosanya). Oh diriku, diriku, 
diriku. Pergilah ke selainku, pergilah ke 
Muhammad.' 

Mereka mendatangi Muhammad laiu 
berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah 
utusan Allah, penutup para nabi, dosamu 
yang telah laiu dan yang kemudian telah 
diampuni. Berilah kami syafaat kepada 
Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami?' 
Laiu, aku pergi hingga sampai di bawah 
'Arasy. Aku tersungkur sujud pada Rabbku laiu 
Allah memulai dengan pujian dan sanjungan 
untukku yang belum pernah disampaikan 
pada seorang pun sebelumku. Kemudian 
dikatakan, 'Hai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Mintalah, pasti kau diberi. Berilah 
syafaat, nicaya kau diizinkan untuk memberi 
syafaat.' 

Maka aku mengangkat kepalaku. Aku 
berkata, 'Wahai Rabb, umatku. Wahai Rabb, 
umatku. Wahai Rabb, umatku.' Dia berfirman, 
'Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak 
dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga 
sebelah kanan dan mereka adalah sekutu 
semua manusia selain pintu-pintu itu."' 

Setelah itu, beliau bersabda, "Demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, jarak antara 
dua daun pintu-pintu surga seperti jarak 
antara Mekah dan Himyar atau seperti jarak 
antara Mekah dan Bashrah." 


120 



(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al Isra' 
(17), Bab: (Yaitu) anak cucu dari orang-orang 
yang Kami bawa bersama-sama Nuh (5)) 

-Penjelasan-- 

\£> jl# : Mengambil sebagian daging 
kambing dengan ujung-ujung gigi beliau. 

i*-lg : Tanah lapang dan datar. 

jidl : Meliputi mereka semua, tidak 
ada sesuatu pun dari mereka yang samar 
bagi-Nya karena tanahnya rata dan tidak ada 
penghalangnya. 

: Maksudnya Shan’a karena ia adalah 
negeri tempat keledai. 


NABI MENYIMPAN SYAFAAT UNTUK 
UMATNYA PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-121: 


t * • 


J li :Jli -W\ 

Ju,6 ( U>JÜ & jfe :jLj £* &\ 

A ^ «» ^ . 

*1*»» 

mQJI 

jl Jl 4ljl ujIj ^16* W lj 4jJ*j^t) 

(ijj oL£3 lStx* 


Abu Hurairah berkata, Rasulullah jg bersabda: 
"Setiap Nabi mempunyai doa yang telah 
dikabulkan. Sedangkan aku, insya Allah terus 
akan menyimpan doaku sebagai syafaat 
untuk umatku pada hari kiamat nanti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala Katakanlah: Sekiranya lautan 
menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Rabbku(31)) 


HADITS KE-122: 


jju tj <uifr 4jjl te 9 5^1 

•Jm ^ Ä <3^ j' 

JjeS te&\ il «5i\ i\A il «ju/ü ( UjcJO 

•jfci gjj J$3 v_jU \ :oljC-Jl t 7 >bS' A* : j tSjUxJl A>^i-t) 

(ÄjV>OU—• 


Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: 
"Setiap Nabi pernah meminta suatu 
permintaan,—atau beliau bersabda—setiap 
Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, 
sedangkan aku ingin, insya Allah menyimpan 
doaku sebagai syafaat untuk umatku pada 
hari kiamat nanti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab (1)) 


PERINGATKAN KERABATMU YANG 
DEKAT 

HADITS KE-123: 

f\š :jvl ££ &\ s ;& J\ ->?r 

£ ; Ji3 jac- j^13) 

* 

$ H ^:üi 1^1 Ujž fcjf j? 

S/ «-illi \i Illi» 4J0l 

i f* 1 5* 

Jj-Lj ilfr Ijj Ilul» 4JJI te ^ 

cJj 03 && 4ji ^ alt S 4 ji 


121 







ja CvLmi U (jjJij aJlc. <UJl oIJa 

Üll 4 il\ ja diIi, jilSl (JU 
«•** •*"* 

aI_iU iJi-Oj Jfe i_j\j NN :\jLoj)\ i_A 5” 00 iJjlnJI <*-^>-1) 

( Vj üSi j Jjlij 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah $| 
berdiri ketika turun ayat: 


jjj\j 


'Dan berilah peringatan kepada ketuarga- 
keluargamu yang terdekat.' (Asy-Syu'ara': 
214). 


Beliau berseru, 'Wahai kaum Quraisy (atau 
ucapan semacamnya), peliharalah diri 
kalian karena aku tidak dapat membela 
kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai 
Bani 'Abdi Manaf, aku tidak dapat membela 
kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai 
Abbas bin 'Abdul Muthallib aku tidak dapat 
membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. 
Wahai Shafiyah bibi Rasulullah, aku tidak 
dapat membela kamu sedikit pun di hadapan 
Allah. Wahai Fathimah putri Muhammad, 
mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari 
hartaku, sungguh aku tidak dapat membela 
kamu sedikit pun di hadapan Allah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Apakah wanita dan anak termasuk kerabat? 
01 )) 


HADITS KE-124: 


Q :Jii UÜ 3)1 C&j u-a gjl vil-U- -\fi 

fi4 (6s# j$) 

fhj £* äi ii jjUj 

il* & ipül täfr Q ü£» jt 

Sa $f ji fžjy: jvS <CJl I^O-ll 


U 1^)15 j^juw I JlsM Ijjb gui ja 

6% õw Jj* : dS* £>► 

Sll i£& U (iü Ö :u 4 J jjf J ii <£ olÜ 

(Jjj gj 13 c$) ci# f il £5 Ila 

l-JL (_^l Ijj cJ 5j_j —1 NN \ i_jbS” No : j ^jUOl 4»^»-l) 

((_i-jj UjJd- i_jU N 


Ibnu Abbas W berkata, "Ketika turun ayat: 

y £3 

'Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat.' (Asy-Syu'ara': 
214). 

Yaitu, kaum kerabatmu yang benar-benar 
ikhlas. Rasulullah keluar hingga naik 
ke atas bukit Shafa dan berseru, 'Wahai 
sekaiian manusia/ Orang-orang Quraisy pun 
bertanya, 'Siapakah orang ini?' Akhirnya 
mereka pun berkumpul kepada beliau. 
Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapat 
kalian, jika aku mengabarkan bahwa di 
balik bukit ada pasukan berkuda akan 
segera keluar (menyerang), apakah kalian 
akan membenarkanku?' Mereka menjawab, 
Ta, kami belum pemah mendengar kamu 
berdusta.' 

Beliau kemudian bersabda, 'Sesungguhnya 
aku adalah seorang pemberi peringatan bagi 
kalian bahwa di hadapanku ada azab yang 
sangat pedih.' Maka Abu Lahab pun berkata, 
'Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah 
hanya lantaran ini kamu mengumpulkan 
kami?' Setelah itu, ia langsung beranjak dan 
turunlah firman Allah: 

'Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 
sesungguhnya dia akan binasa.' (Al-Lahab: 
1 ). 




122 



(HR. Bukhari, Kitab: 'Tafsir" (65), Surat: Al- 
Lahab (17), Bab: Yusuf telah menceritakan 
kepada kami (1)) 

--Penjelasan-- 

oyJUUit jLJL. iikfcy : Penjelasan firman Allah, 
"Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat. ” 

lilli: Sebuah tempat di Makkah. 

äiUA t : Kata yang diucapkan orang 
yang meminta pertolongan, asal kata ini 
diucapkan ketika orang-orang berteriak 
untuk menyergap, karena biasanya mereka 
menyergap pada pagi hari, seakan orang 
yang mengatakan JliLi U berkata, “Pagi hari 
telah tiba, maka bersiap-siaplah kalian untuk 
menyergap musuh.” 

&: yaitu semoga Allah membuatmu binasa 
dan rugi. 


SYAFAAT NABI UNTUK ABI THALIB 
DAN MERINGANKAN SIKSANYA 




HADITS KE-125: 


5-»?. •- • .5-1, ■? 


U :j 'JSy aIIc- 4A)1 JV3 ilt 

:J\I dÜ 4^ dUJjž* 5^ 4$ ^ j* 

4 5Ö UI jU # ä y. 

j\ai 5* ydi\ 

l* rjUoiSli b r ils£' 1T*: j 

MU, 


Al-Abbas bin Abdul Muthallib m berkata 
kepada Nabi $1, "Mengapa Anda tidak 
menolong pamanmu, padahal dia yang 
melindungimudan marah demi membelamu?" 


Beliau bersabda, "Dia berada di tepian 
neraka. Seandainya bukan karena aku, dia 
tentu sudah berada di dasar neraka." 43 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Kisah Abu Thalib (40)) 

.-.Penjelasan. 

liiüjäi : Melindungi, menjaga, dan 
membelamu. 

£U»ÜJl : Air menggenang di tanah hingga 
sebatas mata käki, selanjutnya kata ini 
digunakan secara majaz untuk api. 


HADITS KE-126: 


ij\ aIc, {pOj Im jt doji- -\V\ 

£*. oMPjfij Äi J* y* 

£ j^4Š j£ aÜ^ aJüJ : j\i 

A£\Jo AJU ^ju A***^ j\iil ^ 

i_jU i* ijLoiS/l <—Jli, 

(v-JU, 


Abu Sa'id Al-Khudri m mendengar Nabi 
£Š ketika beliau bercerita di sampingnya. 
Beliau menyebutkan tentang pamannya (Abu 
Thalib). Beliau berkata, "Semoga syafaatku 
bermanfaat baginya pada hari kiamat." 
Maka, dengan syafaat beliau itu, Abu Thalib 
berada di tepian neraka, di mana air neraka 
(yang mendidih) mencapai kedua mata 
kakinya dan membuat bergolak otaknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kisah Orang-Orang 
Anshar" (63), Bab: Kisah Abu Thalib (40)) 


43 Ini menunjukkan bahvva hanya iman dan takwa yang 
dapat menolong kila dari api neraka. Bukan ayah, anak, 
paman, atau ibu kila. 


123 










PENGHUNI NERAKA YANG PALING 
RINGAN SIKSANYA 


(U^Lj oL M I VA :<_} 


HADITS KE-127: 


: Jli jJii jUjcJI -\?V 

> 53*f sj:Jit fLj £» Äi J* 

ä eM jW' js ^ 

> * l-> 4 " * {«« 2^*" 

AX-Ui l^Ls jjb o Jf: 

(jÜlj iiA-1 *Juo (_Aj o^ :jli J\ (_jI^ A^ (jjjUdl 


Nu'man bin Basyir mendengar Nabi ^ 
bersabda: "Penghuni neraka yang paling 
ringan siksanya adalah seseorang yang 
kedua telapak kakinya dipakaikan sandal 
(dari neraka), kemudian otaknya mendidih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51)) 


--Penjelasan.. 

il»A» u? 2 H: Telapak käki yang tidakmenyentuh 
tanah ketika beijalan. 


Amru bin Al-Ash mendengar bahwa Nabi jgj; 
bersabda secara jelas dan terang-terangan, 
"Sesungguhnya keluarga Abu (fulan)— 
Amru menjelaskan di dalam kitab putihnya 
Muhammad bin Ja'far—bukanlah dari para 
waliku (penolongku). Sesungguhnya waliku 
adalah Allah dan orang-orang saleh dari kaum 
mukminin.Akan tetapi, mereka (keluarga Abu 
fulan) masih memiliki tali silaturahmi yang 
aku tetap akan menyambungnya dengan tali 
silaturahmi itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyambung silaturahmi dengan 
penyambungnya (14)) 

...Penjelasan- 

: Rahim disamakan seperti 
tanah ketika dibasahi dengan air hingga 
memunculkan bunga dan buah, buahnya 
yang indah terlihat, ia menumbuhkan cinta 
dan ketulusan, sementara ketika dibiarkan 
saja tanpa disirami, tanah akan kering dan 
tandus, sehingga hanya akan menumbuhkan 
permusuhan dan pemutusan hubungan. 


BERWALI KEPADA KAUM MUKMIN 
DAN BERLEPAS DIRI DARI MUSUH 
MEREKA 

HADITS KE-128: 

Co J i :Jli vtJ *>■ -\TA 

jT oi Agl fr 4ijül 

ÄI dl <Jüjl i^j sii J\ 

S te fS 

^ ^ ^ i 


ADANYA SEBAGIAN MUSLIM 
YANG MASUK SURGA TANPA SIKSA 
DAN HISAB 

HADITS KE-129: 

4A)1 C» j u +* :JÜ #jijb (jl d-o-Aj * 

AUl 

\ *»* . £ * ‘mi •: ■* * - 

j+M\ 9PW3I LŠJl J J JWU .oJb #jrfj 

.jHi IH 


124 









£ ^ £ *7.- 

&} ***&£' ^Iüa töjjyb jjl JIS 

4iil £il 4jl)l U : jwi c4^if> õ ja> 

j»ü (*J f£g <*!*>• I j^lll :JÜ t|*4^» 0^ 

t)l 4JJI £il 4JJ| Sy*j Ij :J\Ü jlü^ll j»a 

U& &£i :JUl «jL& ^ 

Jj*{« liii J»-Jj <—Aj o. ijlJjJl v-jIiS" A\ :j <>^»-t) 

(v-j\ ....->- jOU Uit 


Abu Hurairah menceritakan, "Aku mendengar 
Rasulullah m bersabda, 'Serombongan 
umatku masuk surga. Mereka 70 ribu, 
wajah mereka memancarkan sinar seperti 
sinar rembulan di malam purnama."' Abu 
Hurairah mengatakan, "Maka, Ukkasyah 
bin Mihshan Al-Asadi berdiri seraya 
mengangkat sejenis kain wol dan berujar, 
'Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar 
Dia menjadikanku di antara mereka.' Nabi 
lantas berdoa, Ta Allah, jadikanlah dia di 
antara mereka.' Lantas seorang lelaki Anshar 
berdiri dan berujar, 'Ya Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah agar menjadikanku di antara 
mereka.' Nabi menjawab, 'Kamu telah 
didahului Ukkasyah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa 
dihisab (50)) 


.Penjelasan.-. 

: Pakaian bergaris putih dan hitam, seakan 
terbuat dari kulit macan. 


HADITS KE-130: 
1*. V 5.1 * 


fje . d ^ | ^ j i ^ J f • • - • t* J* ^ 

4ill A*9 jÕii «AXm* “ff* 

- > •- tff ♦ Söt . j<! I 'T -r.S A' *■ *1 " 

(|)JXWI JU>1 j^a <CjM :JI3 <fJuaj Ajlfc 

•M* * 


(ja uj!( ^jipi ^ Ju S) uit ji «viii 

ji^ljl J^JU Sl (UdJU JlÄ-T 5jS1«iU£ä 

illJ jliJl õjj*ö jp 

J^l 

(jUlj Jjuö i_j\j o\ :õ\ijll «_jU 5*A\ :j i£jUdl 


Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Sungguh dari umatku 
ada 70 ribu atau tujuh ratus ribu (perawi 
tak tahu kepastian di antara keduanya) 
masuk surga dengan berhimpitan. Sebagian 
menggandeng yang lain, yang pertama dari 
mereka tidak masuk hingga yang terakhir 
masuk. Wajah mereka bagaikan rembulan 
pada malam purnama." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sifat Surga dan Neraka (51)) 


HADITS KE-131: 

^}\ UJlC. : jll jjI -)Y*) 

sjp jÜ3 iSJ fLj ÄI Ji 
iü fcflij .jijll & j# fÄ’i 

4*9 jloi ^SJl} daA^ll Ajtja 

tf ' •-/ s*th s - i* .?* i",^- > *1^- ir-t 
(^t t^3 il JUi IjAÄS bl^w* Coljj (JL>1 

4 i *r*- öi *■*•%+ *•> .7^ t*-i ^ i s 

4 *vi*j ljj> J** 3 *uH oj» 
j£lJ lt 0 <jft\ L, 1 S 1 p coVjl 

j^i ^i ü i^f iSgi 

viit g5 

dttS pj 

«jaij *3* &i Ji 5411 


125 






«äiu &i a> r jijä i2f :iyüj 

Ji tfl p tfföf fi Äji 0*45 4>& 

Sj Ojj^dJ S’ jjjl |Uh : jul ijiljjj Ji 4&1 

{»U3 J^O=J f£j Jpj ÜJJ&U Vj Oj*/~ž 

T*fo ftij c UI jLfel jul £ && 

ai^ JlS ?üf jLfel :jüi >1 fÜl j£ rjvl 

5» 

(i3ji |J oU It : lJJ I oU5* V\ ) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi keluar 
menemui kami laiu beliau bersabda, 'Telah 
ditampakkan kepadaku umat-umat, maka 
aku melihat seorang nabi lewat bersama 
satu orang, seorang nabi bersama dua orang 
saja, seorang nabi bersama sekelompok 
orang, dan seorang nabi tanpa seorang pun 
bersamanya. Laiu, tiba-tiba ditampakkan 
kepadaku kumpulan manusia yang banyak 
memenuhi ufuk, aku berharap mereka 
adalah umatku. Namun, dikatakan padaku, 
'Ini adalah Musa dan kaumnya.' 

Laiu dikatakan pula kepadaku, 'Lihatlah di 
ujung sebelah sana.' Ternyata aku melihat 
ada sekumpulan orang yang sangat banyak, 
kemudian dikatakan lagi padaku, 'Lihat juga 
yang di sebelah sana.' Ternyata aku juga 
melihat ada sekumpulan orang yang sangat 
banyak lagi. Laiu dikatakan padaku, 'Ini 
adalah umatmu, dan bersama mereka ada 
70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa 
hisab.' 

Setelah itu, orang-orang bubar dan belum 
sempat ada penjelasan kepada mereka 
sehingga para shahabat Nabi saling 
membicarakan hai itu. Mereka berkata, 
'Adapun kita dilahirkan dalam kesyirikan, 
tetapi kita beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Mungkin mereka adalah para 


anak cucu kita.' Lantas peristiwa tersebut 
sampai kepada Nabi, laiu beliau bersabda, 
'Mereka itu adalah orang-orang yang tidak 
pernah bertathayur (menganggap sial 
sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak 
pernah meminta untuk diruqyah, tidak mau 
menggunakan kay (pengobatan dengan 
besi panas), dan kepada Rabb merekalah 
mereka bertawakal.' 

Laiu Ukasyah bin Mihshan berdiri dan 
berkata, 'Apakah aku termasuk di antara 
mereka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Ya.' Kemudian yang lainnya berdiri laiu 
bertanya, 'Apakah aku juga termasuk di 
antara mereka?' Beliau menjawab, 'Ukasyah 
telah mendahuluimu dalam hai ini."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Barang siapa tidak diruqyah (42)) 

..---Penjelasan.—. 

tS£1: Banyak orang dari kejauhan. 

äjj&Si ^ : Mereka tidak merasa sial karena 
burung-burung seperti yang dilakukan 
orang-orang Jahiliyah. 

5j #£=» 'i : Tidak meyakini kesembuhan dalam 
pengecosan seperti orang-orang Jahiliyah. 

S: Tidak meminta diruqyah. 


HADITS KE-132: 


£ iSS' : jll 4&1 olft -\TS 

hyefr Jüö $ £ &S. ÄI Ji £31 

:Si jifgj \j>££ jf 

:jvl :Vlil dii jifiü \JjLä il 
fM :UlS dil ^1 Jlai, l^j4so C)1 
\j>jS=S : Jli 

'■jj '-j nii y sijj .*!ii j*i oij 


126 









IjxžSŠ *i!l JjJLll ^aI £j |teüt Uj i<uu^ ^j*ijäj 

s i3pi o>$i jjiii i*. gA^Lii 

(/■iJ-t 1° :ÕÜ^ i-A-^" A\ : j ^jUvJI 


Abdullah bin Mas’ud menuturkan, "Suatu saat 
kami bersama Nabi dalam sebuah hunian dari 
tanah liat. Tiba-tiba beliau berujar, 'Puaskah 
kalian menjadi seperempat penghuni surga?' 
'Ya,' jawab kami. Nabi berujar lagi, 'Puaskah 
kalian menjadi sepertiga penghuni surga?' 
'Ya,' jawab kami. Nabi berujar lagi, 'Puaskah 
kalian menjadi separuh penghuni surga?' 'Ya,' 
jawab kami. Nabi bersabda, 'Demi Zat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
berharap kalian menjadi separuh penghuni 
surga, dan surga tak dimasuki selain seorang 
muslim. Perbandingan kalian di antara 
pemeluk kesyirikan tak lain hanyalah seperti 
rambut putih di kulit sapi hitam.' Atau dengan 
redaksi, 'Seperti sehelai rambut hitam di kulit 
sapi merah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Bagaimana penghimpunan (45)) 


FIRMAN ALLAH KEPADA ADAM, 
KELUARKAN ORANG YANG MASUK 
NERAKA DARI TIAP1000, 999 
ORANG 


HADITS K.E-133: 


» * 


J \^o 4JJI jj-^j JÜ : jü <Xa m i ^1 -VfT 

: Jj& fSl C :&\ J \yu A& Äi 

: Jj" : J^ *i 

<ca 3 I JT '{ j * : j \5 j lill iAou Uj : jll «jlŽJi Oju 

* - • --I. T ; " «- 

UwMli alljj 


ijJSj oli ‘ju-ail 

Lai, 4&I õlle. jjb Uj 

JUŠ lol <Ll jjlj u; $Ül iUi Lill 

äi ii&i ‘oi 4 !^> = $ ? j*?' 

üi ?L ^ : J^ j" ‘J^j 

UJuAl :ji «#! Jil iii •)! 

<jl;L ijjJj : jll p 4 AJl 

^ 5i ‘iLU Jjfcl jiai ijžsaj jl 

jl oj$l jjill aL £ jÜÕJl S^Lül ^ 

4jlj ljIj wjlsS* A\ (^IpyJI A>^>i) 


Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah jgjj 
bersabda, "Allah berfirman, 'Hai Adam.' 'Baik 
dan aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, dan 
seluruh kebaikan di tangan-Mu,' jawab Adam. 
Allah melanjutkan, 'Datangkan utusan-utusan 
neraka.' Adam menjawab, 'Berapa utusan 
neraka?' tanya Adam. Allah menjawab, 
'Setiap seribu orang, datangkan sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan orang.' 

Dan ketika ituiah anak kecil menjadi beruban 
karenanya, sebagaimana ayat, 'Dan setiap 
orang yang hamil melahirkan bayinya, 
dan kau lihat manusia mabuk padahal 
sebenarnya mereka tidak mabuk, hanya 
karena siksa Allah sedemikian dahsyatnya 
(QS. Al-Hajj, 2). 

Yang demikian menjadikan mereka gusar 
sehingga para shahabat bertanya-tanya, 
"Wahai Rasulullah, siapa di antara kami 
yang termasuk dijebloskan ke neraka itu?" 
Nabi menjawab, "Tenanglah kalian, sebab 
jika Ya'juj dan Ma'juj dimasukkan neraka 
sebanyak seribu, dari kalian hanya satu." 


127 



Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
aku berkeinginan sekiranya kalian menjadi 
sepertiga penghuni surga." 

Abu Said berkata, "Lantas kami .pun 
memuji Allah dan bertakbir. Kemudian Nabi 
bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, sungguh aku berharap jika 
kalian menjadi separuh penghuni surga, dan 
permisalan kalian dibandingkan umat lainnya 
hanyalah bagaikan sehelai rambut putih di 
kulit sapi hitam atau bagaikan belang hitam 
di lengan keledai.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Firman Allah Ta'ala "sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu 
kejadian yang sangat besar (dahsyal)" (51)) 

.-Penjelasan... 

CijJl : Belang putih atau sesuatu berbentuk 
bulat tanpa bulu yang ada di käki bagian 
depan keledai. 


128 






BAB 2 
THAHARAH 


WAjlB BERSUCI UNTUK SHALAT 


HADITS KE-134 


4ic- ÄI (&j sJjJa ilo^ -\n 

^ äi j# * :jiä ÄI 

U>Jsj Jji- tiuil lil 

(s^Lall v^i T : jJ-' '* :j tSjUJI <*y».t) 


Abu Hurairah sa» meriwayatkan dari Nabi 
Ä beliau bersabda: "Allah tidak menerima 
shalat seseorang di antara kalian jika 
berhadas hingga ia berwudhu." 

(HR. Sukhari, Kitab: "Air yang Menggenang" 
(90), Bab: Shalat (2)) 


TATA CARA WUDHU YANG 
SEMPURNA 


HADITS KE-135 


gÜU leo 5 llfr # jUic- iLIjJ* -vro 

r 5 *5ö jp 

•ÖÖ «jäslij juiuS ji 

<a-»I^ p tj\J* gUijjl jj aIju} 


J* ?* ^1 ÄSÖ Ä JÄI p 
jtütf V 4% Älj^j jll 

11^3 öaSt Sl o5ä*5j ila 

. •; • " ? -S j- .i 

4*0 ££ f JUU U <U 


(iJ^b Ij^lS tyj) rjM <_»lj f l ollS" l 

Utsman bin 'Affan meminta diambilkan 
bejana (berisi air). Laiu ia menuangkan pada 
telapak tangannya tiga kali dan membasuh 
keduanya. Kemudian ia memasukkan tangan 
kanannya ke dalam bejana, laiu berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung 
dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh 
wajahnya dan kedua tangan hingga siku tiga 
kali. Kemudian mengusap kepala. Kemudian 
membasuh kedua kakinya hingga kedua 
mata käki tiga kali. 


Setelah itu ia berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Barang siapa berwudhu seperti 
wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat dan 
tidak berbicara antara keduanya, maka akan 
diampuni dosanya yang telah laiu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Wudhu 
tiga kali, tiga kali (24)) 


129 



TATA CARA WUDHU NABI 
MUHAMMAD $ 

HADITS KE-136 


"5 1 ^ ^ 

$ ISjsS Imj <j£-j *2* ÄI 

# jj jp ü£S cfLj *2* Ä\ ^Ji ;>j 

yjSM 4 'mj j&f jS .t&S 4MJ jlü V JŠ31 # 

j3 oü> ^ y£L\j i( pS£^ 

jjjy» ajjo J**»* |U «uju << 4 >j Jm*9 oJü Jiol 
_ ^ 

U* j?U £.& i 5 jüt fS *g^ji ji 

Oi^' ^ ‘^15 5* j£i? 

Jj J-ot yL T\ ltytSs>j^\ obT l lj (^jUÜI oyi) 


--Penjelasan.. 

’jfi\ : Wadah minuni, baskom, gelas, atau 
semacam tungku terbuat dari kuningan atau 
batu. 

j: Mengeluarkan kotoran yang ada di 
hidung setelah menghirup air. 


ISTINTSAR DAN ISTIJMAR 1 DALAM 
JUMLAH GANJIL 

HADITS KE-137 

4*1* 4JJ1 SjjjA iioAP- -\rv 

'JJ*L\ .j&laž U»jJ yi : jll Aif fLj 

J* ^ 

Jü^ 


'Abdullah bin Zaid pernah ditanya tentang 
wudhu Nabi jg. la pun meminta diambilkan 
satu gayung air, kemudian memperlihatkan 
kepada mereka cara wudhu Nabi $jj. la 
menuangkan air dari gayung ke telapak 
tangannya laiu mencucinya tiga kali. Kemudian 
memasukkan tangannya ke dalam gayung, 
laiu berkumur-kumur, laiu memasukkan air 
ke hidung laiu mengeluarkannya kembali 
dengan tiga kali cidukan. 

Kemudian memasukkan tangannya ke dalam 
gayung, laiu membasuh mukanya tiga kali. 
Kemudian membasuh kedua tangannya dua 
kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam gayung, laiu mengusap 
kepalanya dengan tangan; mulai dari bagian 
depan ke belakang dan menariknya kembali 
sebanyak satu kali. Setelah itu membasuh 
kedua kakinya hingga mata käki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci kedua käki sampai mata käki (39)) 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi & 
bahwa beliau bersabda: "Barang siapa 
berwudhu hendaklah mengeluarkan (air 
dari hidung), dan barang siapa beristijmar 
dengan batu hendaklah dengan bilangan 
ganjil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membersihkan hidung dengan air dalam 
wudhu (25)) 

.-.Penjelasan. 

\: Mengusap bagian najis dengan batu- 
batu kecil. 

: Batu yang digunakan untuk 
membersihkan najis berjumlah ganjil, 
mungkin satu, tiga, atau lima. 


1 Istintsar adalah mengeluarkan air dari hidung untuk 
membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Sedangkan 
Istijmar adalah mengusap tempat najis setelah buang air 
kecil atau besar dengan oeberapa batu kecil. (Shahm At- 
Bukhärt Tahqiq Muhammad Fuad Abdut Baqii 


130 









HADITS KE-138 

Cf & ÄI &J 4 <4^ -VPA 

JÜ£,| bj : jli jdij ÄI 

0^ iSžÖ jgrJffi U>js3 j, 

j»? ?- > * - 

Jt CWJ 

<ä*i» t_A* " ijÜl »Jb t->kS” : j tjljUkJI <^ji-\) 

(*V« 


Abu Hurairah ses meriwayatkan dari Nabi 
ÜŠ, beliau bersabda: "Pika seseorang dari 
kalian terbangun dari tidurnya hendaklah 
berwudhu' dan beristintsar (memasukkan air 
ke hidung dan mengeluarkannya) karena 
setan tidur pada pangkal hidungnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya (11)) 


KEWAJIBAN MEMBASUH KEDUA KÄKI 
SECARA SEMPURNA 

HADITS KE-139 

U£ j \5 j J*£. Ji Aii\ -\r\ 

IaU^C § jfcj A& &\ & 

h$z & £&;i Jij <a%sS 

&S j? göjS «& 

(pUJL *3j*a { y* v-»L r žpJUJt i—>US” Y* :j 


mengusap käki kami. Maka Nabi berseru 
dengan suara yang keras: 

"Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh 
air wudhu), akan masuk neraka!" Beliau 
menyerukan itu hingga dua atau tiga kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: 
Mengangkat suaranya dengan ilmu (3)) 

-Penjelasan- 

Uš&jf: Meliputi kami. 

Jo: Kata untuk siksa dan kebinasaan. 

: Jamak iLiZ. yaitu bagian belakang käki 
yang diikat tali sandal, atau celaka bagi para 
pemilik tumit yang lalai dalam membasuhnya 
saat wudhu, atau hanya tumit saja yang 
dikhususkan akan mendapatkan siksa. 


HADITS KE-140 


' i ? **+ * ,S|i^ i>' '. J i •. " 

oo »jij* «4' -u* 

^üii d : jul # 

0»a Jjj : jli jÜJuj Allfr 4A)I 

(t_Aõ&Sll J —£■ oL l :j (JyUvJl 


Abu Hurairah pernah melewati orang-orang 
sedang berwudhu di tempat wudhu, ia 
berkata, "Sempurnakanlah wudhu kalian! 
Sesungguhnya Abul Qasim bersabda, 
'Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh 
air wudhu), akan masuk neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci tumit (29)) 


Abdullah bin Amru berkata, "Nabi $§ pernah 
tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan 
yang kami lakukan, laiu beliau dapat 
menyusul kami. Ketika itu waktu shalat sudah 
hampir häbis, kami berwudhu dengan hanya 


---Penjelasan.-. 

iyilk Jl : Wadah yang dipersiapkan untuk 
bersuci. 

: Menyampaikan air di tempatnya 
dan memenuhi hak setiap bagian tubuh. 


131 









ANJURAN MEMPERPANJANC CAHAYA 
MUKADAN KÄKI BEKAS WUDHU 


HADITS KE-141 


'\ li- **' . .. i * • - 

<jj :Jl3 Ul£> *U\ & j»J,) -\l\ 


g>\ b\ fbj & 6^' 
o* 54 ^ £ j£ 

jiJlj itj-õjll J-iii <_jL r :»^jll <_jV= 5" i ^jUül <^>-1) 

{ jijl 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi jn bersabda: 'Sesungguhnya umatku 
akan dihadirkan pada hari kiamat dengan 
wajah dan käki bercahaya putih berseri-seri 
karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara 
kalian bisa memperpanjang cahayanya 
hendaklah ia lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Keutamaan wudhu, dan yang memancarkan 
cahaya dari pengaruh wudhu (3)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sü bersabda: "Sekiranya tidak 
memberatkan umatku atau manusia, 
niscaya aku akan perintahkan mereka 
untuk bersiwak setiap hendak shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J um'at" (11), Bab: 
Bersiwak pada hari Jum'at (8)) 


HADITS KE-143 

Ovoi :J\5 4JL& 4JJl £$l 

** ™*■ 

-tl*» &C • + +1 " *» # T ^ 5|| 

2 2 ***' 

4*0 4*3 ^ .ill^Ulj M :Jjju <»4*j 

(■II^mJI uij Yr i ijijUiJl A>^>1) 


Abu Musa m berkata, "Aku menemui Nabi 
£jg dan aku dapati beliau sedang menggosok 
gigi dengan siwak di tangannya. Beliau 
mengeluarkan suara, "ug, ug" sementara 
kayu siwak di mulutnya seolah ingin muntah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Bersiwak (73)) 


..-—Penjelasan. .-Penjelasan- 

»j& : Jamak jl\ artinya memiliki kulit putih di fcz: Bersiwak. 
dahi. 

fUL: Muntah. 

: dari kata yaitu putih di kedua 

tangan dan käki. 


HADITS KE-144 


SIWAK 


HADITS KE-142 

Ü & ÄI ŠJ# J\ -\W 
Jp $ y 'v & jLj äi äi 

;Su> '$ g 4\}hh (ja &i j& j\ 

ub A :4a^I \\ ^>i) 


$ j\5 ÜJIS. ^ -mi 

iil J,jJs £ls\ # f il iii 

yb YT* t ij ^>j>!) 


Hudzaifah berkata, “Nabi^jika bangun pada 
malam hari, beliau membersihkan mulutnya 
dengan siwak." 


132 









(HR. Bukhari, Kitab: " Wudhu" (4), Bab: 
Bersiwak (73)) 

.--Penjelasan.. 

: Memijat, membasuh, atau menggaruk. 


TUNTUNAN FITRAH 

HAD1TS KE-145 

cAJL& <Ull C^?j •*"\to 

«•i* ^ ** **•’ 

: jld «fLj Alt Äi ^ 

LJCjj 4jlxiLl :3^kiJI ^ 

Ojlljl jÕ3j jLlibj 

( Vj UÜl ,jai i_>Vj 1T i r >bS' VV : j ijijVp-Jl a»-^»-!) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi $5 bersabda: (Sunah-sunah) Fitrah itu 
ada lima, atau lima dari sunah-sunah fitrah, 
yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, 
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan 
mencukur kurnis." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memotong kurnis (73)) 

-Penjelasan- - 

olii-l: Memotong kulit yang menutupi pucuk 
kemaluan lelaki dan memotong sedikit 
kulit di bagian luar kemaluan wanita yang 
bentuknya seperti biji atau jengger ayam. 
Khitan bagi lelaki disebut Vdzar sementara 
untuk wanita disebut khafadh. 

: Menggunakan silet saat mencukur 
rambut kemaluan, maksudnya bulu-bulu di 
atas dan di sekitar kemaluan lelaki, juga bulu- 
bulu di sekitar kemaluan wanita. 


HADITS KE-146 


& &\ & gä! -Ml 

\y£\j I \/}j :j\l ifLj 

(j\jÜpS|I p.lžT uL 11 :^LÜI YY !() ijjUJI 4>^>i) 


Ibnu Ümar meriwayatkan dari Nabi £g, beliau 
bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik: 
panjangkanlah jenggot dan cukurlah kurnis 
kalianl" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memotong kuku (64)) 

-Penjelasan- 

\jjtj : Yaitu biarkan jenggot melebat. 

: Jamak fck yaitu rambut yang tumbuh di 
bawah pipi dan dagu. 

bai-!: Cukurlah. 


HADITS KE-147 


j\5 :JlS (U^It 4JJ1 (SŽjjÄ** "'tV 

õjljljl l^il :fLj -Ült 

jjtJJl IjAtl 3 

((_yJJl »lõtj ljU 10 i_A5" YY : j jjljUdl K>-jš-\) 


Ibnu Ümar Sl berkata, "Rasulullah žg 
bersabda: "Cukurlah kurnis kalian dan 
biarkanlah jenggot kalian (panjang)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memanjangkan jenggot (65)) 

--Penjelasan-- 

\JZv\ : Bersungguh-sungguhlah dalam 
mencukumya. 


133 














,jJj| \yA : yaitu melebatkan jenggot. 


HADITS KE-149 


ADAB BUANG AIR 


HADITS KJE-148 

*1* Äi «JjliiVi -MA 

J2UJI jSsf bl: jb jdij ^ Äi ^1 01 
i&Jj V} ŽJuill ^ 5b 

J^\y &iji pliil Gall :õjt ji? j\j 

jtf Äi J õljjl £| cii* 

ÄAjjII Jftl *XJ i_Aj fA «-jbS - A : j (JljUyJI 4^»-l) 

(tül JaIj 


AbuAyyubAI-Anshari m meriwayatkanbahwa 
Nabi |g bersabda: "Apabila kalian buang air 
ma ka janganlah menghadap ke arah kiblat 
dan jangan pula membelakanginya. Tetapi 
menghadaplah ke timur atau ke barat." 

Abu Ayyub berkata, "Ketika kami datang ke 
Syam, kami dapati tempat buang air (WC) 
dibangun menghadap kiblat. Maka kami 
alihkan dan kami memohon ampun kepada 
Allah Ta'ala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Kiblatnya penduduk Madinah, Syam, dan 
Negeri Timur (29)) 

..Penjelasan- 

: Tanah sepi untuk membuang hajat. 


I ^ J* ^ Jla» | , ^ / • Jr . • «** ^ • / 

4JJI JJ 4JJ i —M4 

jp õJuS bl OS ö\ :<iyu $ & 
<U -Aidl c4j % &Ä jJ2JŽ 5b ühili 

fLj aI* Äi ÄI *12 c4s 

c~J gcL) jp 

(cS-M Jp jj$ <~>\£ t :j *»y»-l) 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Ümar 
$Ü bahwa ia berkata, "Orang-orang 
mengatakan, '3ika kamu duduk buang hajat 
maka janganlah menghadap kiblat atau 
menghadap ke arah Baitul Maqdis.' 

Maka Abdullah bin Ümar berkata, "Pada 
suatu hari aku pernah naik atap rumah milik 
kami, laiu aku melihat Rasulullah jgj di atas 
dua bata sedang buang hajat menghadap 
Baitul Maqdis." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Buang 
air besar di atas dua bata (WC) (12)) 

----Penjelasan---. 

fcjlJl: Batu-bata untuk membangun tembok. 


HADITS KE-150 

(U4JL& AÜl (efej j+£- JJ 4 JJl XS. C-JJjv -\0* 
*• * 

^ 1&. jjl ^j\ jvl 

*3* äi äi jpj ±3g> 

pilu *&3i jjjiu «f ii 


134 










Abdullah bin Ümar ^ berkata, "Aku pernah 
naik di rumah Hafshah karena ada keperluan. 
Maka aku meiihat Rasulullah buang hajat 
membelakangi kiblat menghadap Syam." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Buang 
air besar di atas dua bata (WC) (14)) 


LARANGAN BERISTINJA* DENGAN 
TANGAN KANAN 

HADITS KE-151 


MENDAHULUKAN TANGAN KANAN 
DALAM BERWUDHU DAN LAINNYA 


HADITS KE-152 
4JJI :cJ\i —lof 

Jb 4 £&\ fLj 

& Aili» ijj ‘£>,> 4^5 

i^^)l (j i .-.D ljL H 1 - j 4j>^>i) 


f » » / 


4&1 jtf :Jli <sSll 5 Jjl dõ-ki- - 10 \ 


J JJS VI õ> lil :fLj A& Äi 

% JLo Vi ždi ji iSü <*u}i 


£U-.4-J 

>V>CoL->Ml ^jC- <_jIj \A <—>bS” 1 Aj-^i-t) 

(oa-^W 


Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya 
ia berkata, "Rasulullah jig telah bersabda: 
'Jika salah seorang dari kalian minum, maka 
janganlah bernafas di dalam gelas. Dan jika 
kencing janganlah menyentuh kemaluannya 
dengan tangan kanannya dan jangan 
membersihkan dengan tangan kanannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Larangan cebok dengan tangan kanan (18)) 


Aisyah berkata, "Nabi jg suka memulai dari 
sebelah kanan saat mengenakan sandal, 
menyisir rambut, bersuci, dan selainnya 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mendahulukan yang kanan dalam wudhu 
dan mändi (31)) 


..Penjelasan.— 

jLžll : Memulai segala tindakan dengan 
tangan kanan, käki kanan dan sisi kanan. 

: Cara beliau mengenakan sandal. 
iXLy : Cara beliau menyisir rambut dan jenggot. 
: Cara beliau bersuci. 


ISTINJA* DENGAN AIR 


2 Berdasarkan hadits-hadits yang ada, para ulama berbeda 
pendapat mengenai larangan menghadap kiblat dan 
membelakanginya saat buang hajat Sebagian ulama 
melarang secara mutlak, sebagian membolehkan secara 
mutlak, dan sebagian yang lain membuat rincian. jika 
dilakukan di tempat terbuka maka dilarang, dan jika 
dilakukan di tempat teitutup maka dibolehkan. Pendapat 
yang terakhir ini mengompromikan antara hadits yang 
melarang, yaitu hadits Abu Ayyub Al-Anshari ffit dan 
hadits yang membolehkan, yaitu hadits Abdullah bin 
Ümar B3. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat 
di antara ulama bahwa jika beberapa hadits itu dapat 
dikompromikan maka tidak boleh meninggalkan salah 
satunya, bahkan wajib mengompromikan nadits-hadits 
tersebut dan mengamalkan semua kandungan isinya. 
Sedangkan dalam masalah ini, sangat mungkin sekali 
untuk mengompromikan hadits-hadits di atas. (Imam An- 
Nawawi: Al-Minhäj Syarah Shahth Muslim 3/152) 


HADITS KE-153 

4&I 4JJI Jj-lj 5^ :Jll tj-il -NoT 

sjisi fVij üi j/6 ;Vii fcz pj £* 

i «'ti •« , , .» • 

«UJU to*U 


3 Maksudnya semua perbuatan yang baik dan bersih, 
bukan perbuatan yang kotor seperti istinja' (cebok) yang 
dianjurkan melakukannya dengan tangan kiri dan masuk 
WC yang dianjurkan untuk mendahulukan käki kiri. 
(Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bughäl 


135 







e-lil SjüJI J/- \Y l 1(3 4^>l) 

(•l^juilll j 

Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
masuk ke dalam WC untuk buang hajat, 
laiu aku dan seorang temanku membawa 
bejana berisi air dan tongkat (beliau), untuk 
beristinja.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membawa tombak kecil dan air ketika cebok 
(17)) 

-Penjelasan- 

: Buang air besar, maksudnya di sini 
tanah lapang. 

: Wadah kecil terbuat dari kulit untuk 
menimba air, jamaknya tf.isf. 

• yZ -: Tongkat diujungnya terdapat tombak. 


.Penjelasan. 

3J3 : Keluar ke tanah lapang, kata ini 
kemudian menjadi kiasan untuk buang hajat, 
seperti halnya kata khala'. 


HAD1TS KE-155 


si ■Ji" i.i • - • * * • , 

y JU 4 A )1 -\e« 

lii flij äi 

(t-ilii-l ^ S^Loll ui, to :i^Loll tjbST A :j 


Diriwayatkan bahwa Darir bin Abdullah kencing, 
laiu ia berwudhu dan mengusap dua sepatunya 
laiu berdiri shalat. Maka hai itu ditanyakan 
kepadanya, ia lantas menjawab, "Aku pemah 
melihat Rasulullah jg berbuat seperti ini." 4 


MENGANTARKAN AIR UNTUK 
ISTINJA’ 

HADITS KE-154 

: *dUU jj jj-il -Nol 

jU, ü$ «fui. lij jdfj iil 

■f 

J-X. »U- U t : j A^p-I) 

(JjJI 


Anas bin Malik berkata, "3ika Nabi buang 
hajat aku selalu mengantarkan air sehingga 
beliau bisa bersuci dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Hal-hal 
tentang membersihkan kencing (56)) 


4 Menunrt ulama fiklh, mengusap khuff (sepatu) mempakan 

rukhshah (kemurahan) yang diberikan Allah kepada 

hamba. Dalam masalah mengusap sepatu disyaratkan 

beberapa hai berikut Ini: 

1. Tatkala memakainya, ia dalam keadaan suci dari 
hadats. 

Nabi pemah berkata kepada Mughirah bin Syu'bah 
tatkala ia hendak melepas kedua khuf beliau untuk 
membasuh kedua käki beliau saat berwudhu: 
■Biarkan keduanya, karena aku memakainya dalam 
keadaan suci." Kemudian beliau mengusap baglan 
alas khuf (sepatu) beliau." (HR Muslim) 

2. Mengusap khuf dilakukan hanya saat berhadats 
kecil saja. 

Shafwan bin Asal menceritakan, Rasulullah jg 
pemah memerintahkan kami —jika kami sedang 
dalam perjalanan—untuk tidak melepas khuf 
selama tiga hari tiga malam kecuali karena mändi 
ianabat (junub), tetapi tidak perlu dilepas karena 
buang air besar, air kecil, dan tidur.* (HR Ahmad: 
IV/239. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani) 

3. Menutupi bagian käki yang wajib dibasuh, yaitu 
sampai mata käki. 

4. Khuf tersebut harus tebal sehingga tidak 
memperlihatkan kulitnya. 

5. Diperbolehkan mengusap khuf dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan oleh syariat Bagi orang 
mukim (bukan musafir) waktu pengusapannya tidak 
melebihi sehari semalam. Dan bagi musafir tidak 
melebihi tiga hari tiga malam. 

Ali n berkata, “Rasulullah tg menentukan tiga 
hari tiga malam untuk orang musafir, dan sehari 
semalam untuk orang mukin.’ (HR Muslim) 

6. la tidak melepas knuf tersebut sebelum berakhir 
masa berlakunya. Bila ia melepasnya maka ia wajib 
wudhu dengan membasuh kedua kakinva. 

7. Khuf yang dikenakan harus mubah, bukan hasil 


136 









(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat", Bab: Shalat 
dengan memakai sepatu.) 


HADITS KE-156 


<-~a5 *pU ejbb» jS Jl 

^ g ^ 

• «“li i 'T" <» - f - /■ i /■ 

Jp UbjX5 

£bJLt >_A> IA '.*yioj>\ l_->VsS” l tSjlpxJI <>^>l) 


2- •■'tl 


li 5^5 üi jSJS; :jü JüjSi *Äü 4 i - w 

«- sfr *,-«-? ,7 -., »T- ji., 

lÄL-v j»jg AJ»Um< (JÜ «(^UJü Ju-y 4 *a£- 4JJ\ 

OJUo\i <JU3 tf£oJ^\ |>jJu Ui ^VaS Jaul»- 

• / «/ - • * • £? jj* : i. {J: .>• 

pj3 A.A& (4 m?i9 ^IjwIŠ i^U 

JhIO JjJ\ *t\ uils^* 1 4^>1) 

(JaSÜ-L j 


Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari 
Rasulullah $g, bahwa beliau keluar untuk 
buang hajat, laiu Al-Mughirah mengikutinya 
dengan membawa bejana berisi air. la 
menuangkan air untuk beliau ketika selesai, 
beliau pun wudhu dan mengusap sepasang 
sepatunya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengusap dua khui (48)) 


Hudzaifah berkata, "Aku berjalan-jalan 
bersama Nabi beliau laiu mendatangi 
tempat pembuangan sampah suatu kaum 
di balik tembok dan kencing sambil berdiri 
sebagaimana kalian berdiri. Aku laiu menjauh 
dari beliau, namun beliau memberi isyarat 
kepadaku agar mendekat, maka aku pun 
mendekat dan berdiri di belakangnya hingga 
beliau selesai.". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" {4), Bab: Kencing 
di samping teman dan berlindung dengan 
dinding (61)) 


.-.Penjelasan. 

fyS 1&1L: Tempat sampah. 

JSiU-: Tembok. 

L* d>x2i\j: Laiu aku pergi memojok. 


HADITS KE-157 


<0)1 jjij j* # \jLÄ\ -^ev 
ixõll ^ 4JJl 


ghashab (mengambil barang orang lain tanpa 
bermaksud untuk memilikinya), dan bukan pula 
hasil curian. 


-Penjelasan..- 

jjlSL : wadah kecil terbuat dari kulit untuk 
•j n 

mengambil air, jamaknya ^tSi. 


HADITS KE-158 


CjS' :j\i fj» Siilil -)0A 

4jjl Jj-Lj JJÜajll üj\fi\ Ä>- 

|^õa 9 4Ül 

«^i/'' • J .1 ^ f j 

IfoJ oJü «U^Lu 

ilwtf j* oju ccitil 

j*j Aa»» Jp £v«Aj «a^LÜJ 

t«il J S^Ldll uL V :i^La)l ulsf A .’() JjIaJI *^>1) 

(s*.Ljt 


Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah 
bersama Nabi jg dalam suatu perjalanan, 
beliau bersabda, 'Wahai Mughirah, ambilkan 
segayung air/ Aku laiu mencarikan air untuk 


137 









beiiau, dan Rasulullah $5 pergi menjauh 
sampai tidak terlihat olehku untuk buang 
hajat. Saat itu beiiau mengenakan jubah 
lebar, beiiau berusaha mengeluarkan 
tangannya lewat lubang lengan namun terlalu 
sempit. Laiu beiiau mengeluarkan tangannya 
lewat bawah jubahnya, iantas aku sodorkan 
segayung air kemudian beiiau berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat dengan 
mengusap kedua sepatunya laiu shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Jubah 
Sya'miyah (7)) 


HADITS KE-159 

*• ' . , „ £-1 * l «• » « „ 

«<UA <Uil (jj^j yfcoA»» -^0^ 

& JP :cil J&t : JÜl ^ 

f-* 

Aj-Uj JJwAd ajlc> 

- tj •? •. itr • > • 

0 ' f** ***£} 

i? '■fe*-' J»* ‘44 

2 :li 2 *-*fs 2 . ?- -''ii '' 

|)J JriuAj 

t^ujAU» UjjŠJt^ol jjlš U^CO :JUi 

U4*1.C. 

L> j.rtl l <*>. ujL U ^Ull ulsS* VV : j 4>j>f) 

Gt^' 


gelapnya malam, setelah itu beiiau kembali 
dan aku pun menuangkan air dari wadah, 
kemudian beiiau membasuh wajahnya dan 
tangannya, tetapi karena beiiau mengenakan 
jubah dari shuf (bulu domba) beiiau tidak 
dapat mengeluarkan kedua tangan beiiau. 
Akhirnya beiiau mengeluarkannya dari 
bawah jubahnya, kemudian membasuh 
kedua lengannya dan mengusap kepalanya. 

Laiu aku jongkok hendak melepas sepatunya, 
namun beiiau bersabda, "Biarkanlah, karena 
ketika mengenakan sepatu tersebut kakiku 
dalam keadaan suci." Laiu beiiau hanya 
mengusapnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Jubah wol dalam perang (11)) 

--- - ■ Penjelasan.-. 

p : Yaitu aku menjulurkan kedua 
tanganku. 


HUKUM JILATAN ANJING 


HADITS K.E-160 


%\ : je 4 **** " n * 

s üj £ döi JJ, \l\ :jvi jdij aIa äi 

JmJU »lil (j|j TT i (5jUvJl 4»y>l) 

(oU^ 


Al-Mughirah bin Syu'bah m meriwayatkan, 
pada suatu malam saya bersama Nabi 
dalam suatu perjalanan, laiu beiiau bertanya, 
"Apakah kamu membawa air?" 

Aku menjawab, "Ya." 

Kemudian beiiau turun dari kendaraannya 
dan berjalan hingga menjauh dariku di 


Abu Hurairah &> berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah jg bersabda: 

'3ika anjing menjilat bejana milik seseorang 
dari kalian, hendaklah ia mencucinya tujuh 
kali .'" 5 


5 Salah satu dari tujuh cucian tersebut dengan debu, 
berdasartcan hadits Abu Hurairah ta, Rasulullah ig 


138 






(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Air 
yang digunakan untuk mencuci rambut 
seseorang (33)) 


LARANGAN KENCING Dl AIR 
MENGGENANG 

HADITS KE-161 


J* er ^ 4 *** 

g ä j pmüÄ :JVS *3* äi 

(pjiji »m ^ j_jji <_*u "\a ii t ij 4>^>i) 


(<K"j^Sfl j ^jll i_»U f o :i_oSll <_jbS* VA rj gjjUtJl 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
ada seorang Arab Badui kencing di masjid, 
laiu orang-orang mendatanginya hendak 
mencegahnya, maka Rasulullah % bersabda: 
"Biarkanlah!" Kemudian beliau meminta 
diambilkan setimba air laiu menyiramnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Lemah 
lembut dalam segala urusan (35)) 

.Penjelasan. 

S : Janganlah kalian menghentikan 
kencingnya. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia 
mendengar Rasulullah gš bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang dari kalian kencing 
di air yang menggenang, tidak mengalir, laiu 
mändi di dalamnya." 


HUKUM AIR KENCING BAYILAKI-LAKI 
DAN CARA MENYUCIKANNYA 

HADITS KE-163 


(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" ( 4), Bab: Kencing 
pada air yang menggenang (68)) 


WAJIB MENCUCI KENCING DAN 
NAJIS LAINNYA JIKA DITEMUKAN Dl 
MASJID DAN MENYUCIKAN TANAH 
CUKUP DENGAN DISIRAM, TAK PERLU 
DITIMBUN 


<U)I *glJi 5 r :cJ\3 

äjl jcjul «oCJju fLj * 1 * 

,.s. >»fr ... s, -r- -r,-? 

oul AajÜ pUj v£Ji3 JU-B 


HADITS KE-162 


4 Ä o» g! ^ 

a!L& Aüi 4&I (Ji^9 (AlJl l^aül 


bersabda, “Cara mencuci wadah salah seorang dari kamu 
bila ia diiilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali 
dan salah satunya dengan debu.'(HR Muslim) 

Bila anjing menjilat wadah makanan yang beku 
maka bagian yang dijilatinya dan bagian yang ada di 
sekelilingnya dibuang, sementara sisanya boleh dimakan. 
(Sulaiman Al-Faifi: Al-Wajtz Ft Fiqhls Sunah hai. 8. 
Riyadh: Oaarul Fath) 


Aisyah & berkata, "Sudah biasa orang-orang 
membawa bayinya kepada Nabi laiu 
beliau mendoakan mereka. Pernah seorang 
bayi laki-laki dibawa kepada beliau laiu 
ngompol. Maka beliau meminta diambilkan 
air laiu memercikinya dan tidak mencucinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Doa untuk bayi agar mendapat berkah dan 
mengusap kepalanya (3)) 


139 






HAD1TS KE-164 


*1 • sf !*■?? - ‘ • iS Sf * • + 

gj\j eol 1*>I ejj j-i» f I do*> -\U 

Äi j^l^j jjjiUJaJl^jJ 

*3* Äi äi ijLj Ub-U jdlj 

4^ wiS U 3 a w \£«A4 t<ÜjJ (Ju3 o^Jt> aJu * j 
( j l.. : .. .aH Jjj vjL o| :*ysöj)l <_jhS" t: j (jjtidl O-^p-l) 


Diriwayatkan dari Ummu Qais binti Mihshan, 
bahwa ia menemui Rasulullah dengan 
membawa anaknya yang masih keeil 
dan belum makan makanan. Rasulullah 
laiu mendudukkan anak keeil itu dalam 
pangkuannya sehingga ia kencing dan 
mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air laiu memereikkannya 
dan tidak mencucinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"(4), Bab: Kencing 
Bayi( 59)) 

.-.Penjelasan- 

iivStS : Memercikkan air pada bagian yang 
terkena kencing namun tidak sampai 
mengalir. 


MENCUCI AIR MANI PADA PAKAIAN 
DAN MENGERIKNYA 


HADITS KE-165 


> * * . «"li «" • *i 9 S A • * 

Cdl* 4-iote eo^> -no 

Äi jo iLi? , 1 # :eJ\Ü ( 6 jl)l 

jSfe sUn jj jdij *3* äi 


i_jll J_c. i_j\j Tl <_AsS" t :j ijTjbkJI 

(Sl^ll U J-Xj 


Aisyah ® pernah ditanya tentang mani 
yang mengenai pakaian. la menjawab, "Aku 
pernah meneud air mani dari pakaian Nabi 
beliau laiu keluar untuk shalat dan bekas 
siraman air masih tampak pada pakaian 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu"( 4), Bab: Meneud 
mani dan mengoreknya, dan mencuci mani 
yang mengenai wanita (64)) 


CARA MENYUCIKAN DARAH HAID 


HADITS KE-166 

j*? 5 l>l OpI^ :cJli Vu*m\ d oJj» -nt 

£ \3Ij£} eofji :eJlll <fLj Äi 

,db UjS jS :jli £^3 ujSl 

Äi 


Asma' ® berkata, "Seorang wanita datang 
kepada Nabi $§ dan bertanya 'Bagaimana 
pendapat Anda jika salah seorang dari kami 
haid mengenai pakaiannya, apa yang harus 
ia lakukan?' 

Beliau menjawab, 'Menggosok, mengelap, 
dan memereikinya dengan air, kemudian ia 
boleh shalat dengan pakaian tersebut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Meneud darah (63)) 

-Penjelasan- 

üJ l : Menggaruknya. 


140 








S UJU : Mengerik baju dengan menekan- 
nekannya dengan järi atau kuku, dengan 
menyiramkan air pada bagian tersebut. 

ikZaž : Membasuh dengan menyiramkan 
sedikit air padanya. Al-Khaththabi 
menjelaskan, "Mengerik darah yang 
mengering agar hilang, kemudian digosok- 
gosok dengan järi, laiu disiram air dengan 
baik hingga bagian-bagian darah yang 
meresap menghilang, setelah diperciki air. 

di sini artinya membasuh hingga sisa 
darah hilang. 


Kemudian beliau mengambil sebatang 
dahan kurma yang masih basah, beliau 
laiu membelahnya menjadi dua bagian 
kemudian menancapkannya pada masing- 
masing kuburan tersebut. Para shahabat 
pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau melakukan ini?" 

Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya 
diringankan selama batang pohon ini 
basah ." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Hal- 
hal yang berkaitan dengan membersihkan 
kencing (56)) 


BUKTI NAJISNYA KENCING 
DAN WAJIB MENUNTASKANNYA 

HADITS KE-167 

ÄI p p : J13 gjl - w 

Uj t ll$jl :JUl jJu ij aJ if- 

iSjLZ V 5^ UiÜl d ijS Ü 

^ gf * ^ ^ 

jS t iilil te 3&f 

aLj :JV5 lai ciil jü Jjl lj Sae-13 

U4I5 p u uiü cllž 

GW» 


Ibnu Abbas berkata, "Pernah Rasulullah 
$25 lewat di dekat dua kuburan, laiu beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya keduanya sedang 
disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena 
dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak 
bersuci setelah kencing, dan yang satunya 
lagi suka mengadu domba." 


6 Hadits ini menunjukkan betapa besar dampak adu domba 
(namlmah), sebab ia dapat mendatangkan azab. (Ibnu 
Daqiq Al-'!(fc Ihkämul Ahkäm Syarah Umdatll Ahkäm 
1/89) 


141 





BAB 3 
HAID 


MENGGAULI ISTRI YANG SEDANG 
HAID 

HADITS KE-168 


fcji iü-5: Paling mampu menguasai syahwat 
di antara kalian, atau bagian tubuh yang 
digunakan untuk bersenang-senang. 


131 Üljk>l Col" :cJ\J «ÄjLilc -HA 

ii ' 

a!^ äi äi jjJ-j SljU «ÜsJU- ci£ 
j> üjji ji u^i ii fLj 
ilf Ul' jL44?j :cJli 

i:ji eiiu fLj a!£ äi & 

Ss&lfA ujU 0 T : j (JljUyJl 


HADITS KE-169 

? ' \ • * ' V* 


4331 £& :cJlS 

<A$tä i* sfcl yzü Ü S! 3 ? 'H ffcj * 3 * ^ 

ojj3Ü U>l 

(jjäJli-l • l r^i 0 i-AlS" "l .‘(j 


Aisyah berkata, "Jika salah seorang 
dari kami sedang haid dan Rasuiuilah 
ingin bermesraan, beliau memerintahkan 
untuk mengenakan kain, laiu beliau pun 
mencumbuinya." 

Aisyah berkata, "Siapakah di antara 
kalian yang mampu menahan hasratnya 
sebagaimana Rasuiuilah 5 ^." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" ( 6 ), Bab: 
Mencumbui wanita yang sedang haid (5)) 


Maimunah berkata, "Jika Rasuiuilah ingin 
mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau 
memerintahkannya untuk mengenakan 
sarung . 1 la pun mengenakan sarung, 
sementara ia sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" ( 6 ), Bab: 
Mencumbui wanita yang sedang haid (5)) 


-Penjelasan- 

0? : Kulit bertemu kulit tanpa 
berhubungan badan. 

jj5 : Pada pennulaan. 


1 Hai ini dilakukan dalam rangka menjauhkan diri dari 
hahhal yang mengarah pada hubungan intim suami-istri. 
Kare na, tidak dibolehkan bagi suami untuk menggauli 
istrinya yang sedang haid. (Ibnu Abdil Bam At-Tamhtd 
5/262) 


143 






TIDUR SATU SELIMUT 
DENGAN ISTRI YANG SEDANG HAID 


HAD1TS KE-170 


UI LUj :cJ\3 c£*Ju> pl -\V* 

j » ^ .• 2^ •««’ * j ^^ •*r ^ jiJ* . tf ^ 

«nniih> «aju^ j a X 4,Jl& 4JJI .L^ 

CmmAj! rJlÄŠ </»<'>’ 0 L 0 OA>l3 tcJJUiÜ 

ALta*iL>l ££4 aa OJUjdi*?l3 (Jlc-jÜ |OJU :cJi 

jifrl uL (f uls^* 1 :j ^jImJI <>-^>l) 

(^Ul oLi 


Ummu Salamah berkata, "Ketika aku 
berbaring bersama Nabi jgj dalam satu selimut 
aku mengalami haid. Maka aku pergi diam- 
diam dan mengambil baju khusus haidku, 
beliau bertanya, 'Apakah kamu haid?' 

Aku jawab, 'Ya.' 

Beliau laiu memanggilku, maka aku pun 
berbaring bersamanya dalam satu selimut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/d" (6), Bab: Hanya 
mengambil pakaian yang terkena darah haid 
tanpa pakaian yang suci (22)) 

.Penjelasan. 

: Pakaian berserabut dari wama apa saja. 
(^1*S ( nufisti ): Kauhaid. 


HADITS KE-171 

lil j-J&i cJ5j :cJ\l (lill pl (iJji- -\V\ 

& Äi & 


U^U-l £» v_j\j C\ T (jijUJI 4»^£.t) 

(Ui^jS lj iJ^J 


Ummu Salamah berkata, "Aku pernah mändi 
junub dalam satu bejana bersama Nabi 3 g|." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/d" (6), Bab: Tidur 
bersama wanita yang sedang haid dan ia 
mengenakan baju yang terkena darah haid 
( 21 )) 


PEREMPUAN HAID BOLEH 
MENGERAMASI DAN MENYISIR 
KEPALA SUAMINYA 


HADITS ICE-172 

2 j“Jl j dfl* & 4jjl -\v? 

Tt? ' •Tl 


i t 


4A)I õ® Ojj «j»Ju tj aJlc- <UJl 

£UL \ cJl Ji-Ju V b% -tefc 

5 ^ iii 

J»-Ju “il :<-*KsfrYl obS* rr : j tSjUül Aj-^-I) 

(M^l 


Aisyah & istri Nabi berkata, "Sungguh, 
Nabi pernah menjulurkan kepala 

kepadaku ketika sedang di masjid laiu aku 
membersihkan dan menyisir rambut beliau. 
Dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali 
bila ada keperluan (buang hajat), apabila 
sedang iktikaf" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iktikaf' (33), Bab: Tidak 
boleh masuk rumah kecuali ada hajat (59)) 

-Penjelasan - - - -- 

iiijf: Aku menyisir rambutnya. 


144 









HADITS KE-173 


0% :cJÜ (I 4 JL& AÜI (jyfJ -'(VT' 

‘J»> 4 3j*£ flij *S* ÄI ^Jl 

li&A* JÄJ A?ulül J-0 il}3 ^14 5§ 

Juli U^aLIS 

(Ui- Cu JLl J—* i_iL l :<_i&x.Yl v r »kS’ nr ^SjUvJI 


Aisyah «9 berkata, "Nabi sü pernah 
mencumbuku ketika aku haid. Dan beliau juga 
pernah mengeluarkan kepala dari masjid 
ketika sedang iktikaf laiu aku membasuh 
rambut beliau dan aku sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Iktikaf" (33), Bab: 
Mandinya orang yang sedang beriktikaf (4)) 


HADITS KE-174 


AÜl ««ÜŽ$\£ -Wi. 

p J 4 & uj$ ^ 5 f fLj aIä. 

6^1 U 

•»lj5 tjU t ul3* 1 y (JTjLjJI <>p.l) 

(jiuU. 


Aisyah menceritakan, "Nabi menyandarkan 
badannya di pangkuanku membaca Al- 
Qur^an, padahal saat itu aku sedang haid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" ( 6 ), Bab: Bacaan 
Al-Qufan suami di daiam kamar istri yang 
sedang haid (3)) 


HUKUM MADZI 

HADITS KE-175 


Sl jj» CuS* :jll «^Ip doj .> -Wo 

• 1 ’“' <*-.! ? ^ V , J 

4 jjl 4 jJl J)CUaaäJLaiVS 


:JÜ3 tifui £#i SUÜl 0>Ü fLj 

S>jJIa3 

Yj jt |J j* i— j\j Yi l <»-^l) 

(üSV ^ 1 Cf* 


Ali berkata, "Aku adalah laki-laki yang mudah 
mengeluarkan madzi. Karena mälu untuk 
bertanya kepada Rasulullah $ü, aku menyuruh 
Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya. la 
pun bertanya. Beliau kemudian menjawab, 
'Cukup baginya berwudhu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluardari 
dua lubang (34)) 


-Penjelasan- 

ifc : Sering mengeluarkan air madzi. 


ORANG JUNUB BOLEH TIDUR 
SEBELUM MÄNDI, TAPI DISUNAHKAN 
WUDHU 


HADITS KE-176 

4JJI ^0 $ :cJlS -W1 

Jit j 4 >4 H&j 

»yJs\} \ J>j5j 

(^lü p Ü>yj ob tV ubT ® i|) (jTjliiJl *»^>i) 


Aisyah berkata, "Dika Nabi šü hendak tidur 
padahal daiam kondisi junub, maka beliau 
membasuh kemaluannya dan berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Orang 
yang junub hendaknya wudhu kemudian tidur 
(27)) 


145 






HADITS KE-177 


HADITS K.E-179 


jl «U4i* <üJl -wv 

äi jpj jb yiiii 

Ü>jJ llj t( U5 :JV5 £L> jAj ÜJ^I jj>1 jij 

^ 'i' ‘.x 4 ?!; 'L^t 


i . - s * 


Ä' y> 5 ' oS ü^' ~ w ' 

"j ^ ^ 

iläil ^ AiUS £ Jjlw 6^ fLj *1* Äi 

0 • > •- * •" -f KII 

0 ^ 11 ^ X yfljJ A)j JiX>l^)l 


^ ■ “i^i • • i ^ 44 1 

■ JÄj <A3 j^JL 3 - ^~* r * ' **-' 
(c-ii'! ijL n :JmJÜI 0 A>|>f) 


Diriwayatkan dari Ibnu Ümar m bahwa Ümar 
bin Khaththab ses bertanya kepada Rasulullah 
jg, "Apakah boleh seseorang dari kami tidur 
dalam keadaan junub?" 

Rasulullah jgj menjawab, "Ya, jika ia sudah 
wudhu, ia boleh tidur meskipun dalam 
keadaan junub." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" { 5), Bab: Tidurnya 
orang yang junub (26)) 


HADITS KE-178 


• 1 " * • ^ 

Jufi--WA 


<\ 4 i£ ÄI £* 3 ;^ Äi 

ÄI ÄI oliil #1 : j\| 

a) J Ui cJJJl jyt ÄjlIsLl 4jf jju/j aJL& 

j-ilj tij3 :j£*j Alfr ÄI Ä^ jfe 


( f ^. jfcj tij-j oL rV 0 ijjUu]) Aj>^^l) 

Abdullah bin Ümar ® berkata, "Ümar bin Al- 
Khaththab menceritakan kepada Rasulullah 
3 Ü 5 bahwa ia junub di malam hari. Rasulullah 
$s laiu berkata kepadanya, "Wudhu dan 
cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Orang 
yang junub hendaknya wudhu kemudian tidur 
(27)) 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi 
$š pernah menggilir semua istrinya dalam 
satu malam, padahal saat itu beliau memiliki 
sembilan istri. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Orang 
junub keluar dan berjalan di dalam pasar 
dan yang lainnya (24)) 


PEREMPUAN WAJIB MÄNDI KARENA 
KELUAR MANI 

HADITS KE-180 

♦T t St • - . f.s > * * 

|kJun Oau> :cJi 3 i<UJLwJ ^1 -\M 

\1 :cjul tfbj *11* Äi Ä' iir6 ji 

Ori ^ ^ 5i Ä' Ji>-j 
Äi & ^Jt jiil ?cJ&-i iii jlfr ^ sjp 
«Oi m j»l cJajj «»U3l 0I3 lil :jjuuj aJl& 

: jll ?Sipi ÄI 

liijj \üjii j^l cJJ t( üü 

(pLiJI ^ »Li-l i_Aj o< i_jI zS X 1) 


Ummu Salamah meriwayatkan, Ummu Sulaim 
datang menemui Rasulullah 3^5 dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak 
mälu dalam perkara yang hak. Apakah 
perempuan wajib mändi jika ia bermimpi?" 


146 



Nabi j§ menjawab, "Ya, jika ia melihat air." 2 

Ummu Salamah laiu menutupi wajahnya 
seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
perempuan juga bermimpi?" 

Beliau menjawab, "Ya, benar. Dari manakah 
asal kemiripan anaknya?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Mälu di 
dalam ilmu (50)) 


.Penjelasan... 

elLJ oJj: Yaitu menjadi miskin dan melekat 
dengan tanah. Kata-kata ini sering diucapkan 
orang Arab, bukan dimaksudkan untuk 
mendoakan keburukan pada lawan bicara. 


TATA CARA MÄNDI jENABAT 


^JlC- 4AJI 'gW i*u^ -'AN 

\l\ $ 5^1 o? 

f ^ 5 ti • \ O i ^ . 

jU IJÜ 

pU 31 <Uulu?l J>-Jo ju iSjJj U? 

Jc- UwÄJ ju «pti 

^ ! f- , X A. * .> sl •" 

aJ 5 o^Xp” pWJi u ^.a> |U 

(j,... j . " uU \ : J ijbS” • 


HADITS KE-181 

S -f * ' 


Aisyah istri Nabi šg meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ jika mändi karena jenabat, beliau 
memulainya dengan mencuci kedua 
telapak tangannya, kemudian berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian 
memasukkan jari-jarinya ke dalam air laiu 


2 Yakni: saat bangun tidur, ia melihat air di pakaiannva 
(Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugna 
1/60) 


menggosokkannya ke kulit kepalanya, 
kemudian menyiramkan air ke atas 
kepalanya dengan cidukan kedua telapak 
tangannya sebanyak tiga kali, kemudian 
beliau menyiramkan air ke seluruh kulitnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Wudhu 
sebelum mändi { 1)) 

HADITS KE-182 


j ^yJü Cwy tf :õdw — \A? 

1 *r<" • ^ ^f ^ ji.i 

^aJl& 4 JJ 1 

oau jtf iifjl JU ^ U^LuU 

jixLixu ju ju (tul^Jb IpuLu 




|U «Auij Jp p-* 


• »*« .1^ 


• # 7 *• ,• • **7 Sa *«» «"« 7 ^ 

0^4 P 3 C£' f-> J—*3 

% 


.* * -f ö{ •- '? t "<• 


(UJ-l j 


Maimunah berkata, "Aku menuangkan air 
untuk mändi Nabi ü, laiu dengan tangan 
kanannya beliau menuangkan air pada 
tangan kirinya laiu membasuh keduanya. 
Kemudian mencuci kemaluannya, laiu 
menyentuhkan tangannya ke bumi 
dan mengusapnya dengan tanah, laiu 
mencucinya dengan air. Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke hidung dan 
mengeluarkannya. Kemudian membasuh 
muka dan menyiramkan air ke atas 
kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk 
mencuci kedua telapak kakinya. Setelah 
itu beliau diberi handuk, tapi beliau tidak 
mengeringkan badannya dengan handuk 
tersebut." 


147 






(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: 
Berkumur dan memasukkan air ke hidung 
bagi orang yang junub (7)) 

-Penjelasan- 

J>ji\ .jIj jl* p : Kemudian memukul tanah 
dengan tangan. \i> : Kata ganti di 

sini disebut dalam bentuk mu’annats, 
artinya khirqäh (sobekan kain), artinya 
tidak menggunakan handuk apa pun untuk 
menghilangkan basah-basah pada tubuh. 


HADITS KE-183 

0& :cJ\l (\ 4 lfr 4&I -\Sr 

§liil ja jbljdlj &\ 

tk* && ySü-l jŽ IpS 

^ ^*4? p cfrž^ *-5 

IJj yjlj 1 iJmaII 0 !j^ 

(jiw ul l j 'x cmUI 


Aisyah & berkata, "3ika Nabi gg mändi 
jenabat, beliau minta diambilkan panci 
sebesar panci untuk memerah susu. Beliau laiu 
mengambil air dengan telapak tangannya 
dan mengguyurkannya; dimulai dari sisi 
sebelah kanan laiu sebelah kiri. Kemudian 
menuangkan dengan keduanya pada bagian 
tengah kepala 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" ( 5), Bab: Memulai 
dengan air yang ada di bejana atau wangi- 
wangian ketika mändi (6)) 

.Penjelasan.- 

46 Ü-I : Wadah yang tidak lebih besar dari 
ukuran satu jengkal kali satu jengkal. Al- 
Baihaqi berkata, "la adalah tungku seperti 
panci yang memuat tiga rithel." 


M 4 , JlSS: Menyebut kata-kata namun 
yang dimaksud adalah tindakan secara majaz. 


HADITS KE-184 

UI cJi' :cJl3 tiiSlp “'Al 

ja »^>lj £ IjI ja jdlj K& äi 

(ol^jtt «-*tj f <_<VsS' Ö 1(3 4»-j*-i) 


Aisyah ^ berkata, "Aku pernah mändi 
bersama Nabi $| dari satu ember terbuat dari 
tembikar yang disebut al-faraq." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Suami 
mändi bersama istri (2)) 

.Penjelasan. 

: Enambelas rithel. 


HADITS KE-185 

j£- ic-l^Jl ja IaJ^II-)A o 

f, 1 .??, 1 ‘J’ t <* • 

UlUj Jp C*«0\5lj cJLma£>\ 3 tfcU® 

(•j#j ^LfllL d— *" »—»l r ?d— fcl l»—»bS" # - j ijijInJI 


Aisyah pernah ditanya saudaranya sesusuan 
tentang cara Nabi mändi (jenabat). Aisyah 
laiu minta diambilkan satu bejana air setara 
dengan ukuran satu sha/ Kemudian mändi 
dan menuangkan air ke atas' kepalanya, 
sementara antara kami dengannya terhalang 
oleh hijab (perkataan Abu Salamah). 


148 












(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Mändi 
dengan satu sha' atau semisalnya (3)) 


HADITS KE-186 


^ $\ C$ : jl3 && -^An 

$***' Jl 5^ J' 

iÄjtijSjoUif 

(jdU <_jL IV -.tybjtX i_ibS” l (jjUkJl 


HADITS KE-188 

' ' - ■'f tl- i.l * " * . - * • - 

jj! j\ 3 4JJI jV jjvi» tioa»' -\AA 

^ J {f ^ • 1? * - i j „*•* ;/* <* ii 

(^luui t|^i tiUftj ii^lj jA oJJL& j^b Ajj 

U : J?J JIä 3 t^LÜ> :JUl 

Jj» ^ jüi 

oj5 jasf ^ ai-j£j <!£* ai- 

(<j^j £LoJL J-jJl <_jL T :J...jJI o :j (jjläiJl Aa-^-i) 


Anas aa berkata, "Nabi $gš membasuh, atau 
mändi dengan satu sha' hingga lima mud, 
dan berwudhu dengan satu mud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Wudhu 
dengan satu gayung (47)) 


SUNAH MENUANGKAN AIR KE 
KEPALA DAN LAINNYA TIGA KALI 


HADITS KE-187 


l i \ o > „ "i, C -r.i ««j • > > * * 

4ül Jj*-; Jl5 :Jü «aaLa tioa»’ ~'AV 

• ^ ^ ^ ^ 

^ jp Üt €\ *1* äi ^ 

(Ajjuj jlllt (USii 

A—1) jjp (jölii i_>U t <_jbS" o ; j Aa-^J-l) 

(l$* 


Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Abu Da'far 
mengatakan bahwa ia berada di sisi Jabir bin 
Abdullah—ia dan ayahnya (Aii bin Al-Hasan), 
dan di dekat Jabir juga ada beberapa orang 
yang bertanya kepadanya tentang cara 
mändi. Jabir bin Abdullah laiu menjawab, 
"Cukup bagimu dengan satu sha' air." Tiba- 
tiba ada seorang yang berkata, "Bagiku 
tidak cukup!" Maka Dabir pun berkata, 
"Seukuran itu cukup buat orang yang lebih 
lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik 
darimu." Kemudian ia mengimami kami. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Mändi 
dengan satu sha' atau semisalnya (3)) 


SUNAH BAGI PEREMPUAN MENGUSAP 
TEMPAT DARAH, SETELAH SUCI, 
DENGAN KAIN YANG DIPERCIKI MISK 


HADITS KE-189 


Dubair bin Muth'im berkata, "Rasulullah 
bersabda: "Aku menyiram kepalaku 
sebanyak tiga kali." Beliau memberi isyarat 
dengan kedua telapak tangannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: 
Menyiram kepala sebanyak tiga kali (4)) 


Ifcl J \ 4&I «ila»- -\K\ 

jjuüj AJS. Üi\ ^9 cJlI 

: Jl 3 tJ^aJu <*Jl£ 

cIIS' :cJ\l liLLo 

4 i\ :J\J ulS :cJll : J^ 


149 



jš? i# &Z cÜ3 ii 



lil !([ — »■ >1jll tiUi oL ir r^jäg^l oi;S" "l (jljliOl <^>1) 

<y C L^ L “ 


Aisyah @ meriwayatkan bahwa ada 
seorang perempuan bertanya kepada Nabi 
tentang cara mändi dari haid. Beliau 
laiu memerintahkan wanita itu bagaimana 
cara mändi, beliau bersabda, "Ambiliah 
sepotong kapas yang diberi wewangian laiu 
bersucilah 

Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku bersuci 
denganya?" 

Beliau menjawab, "Bersucilah dengan kapas 
itu!" Wanita itu berkata lagi, "Bagaimana 
caranya aku bersuci?" Beliau bersabda, 
"Bersucilah dengan menggunakan kapas 
itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana 
caranya?" Maka beliau berkata, "Subhanallah. 
Bersucilah kannu!" Laiu aku manarik wanita itu 
ke arahku, laiu aku katakan, "Usaplah sisa 
darahnya dengan kapas itul" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Seorang 
wanita menggosok dirinya apabila telah suci 
dari ha/d (13)) 


f&\ jl <Ull jjJ-J C cJÜl fLj 
p <Ull JÜ3 6ll)l \ % 

‘ l^i : (^j 

õjjif l$J$ «SSLädl cJ£if ££ 

dijiiauSs^J^ 

(^jJl J—x- o\j nr :»^j3j)l i—>bS" t y i^jUOl *j-^>-I) 


Aisyah & meriwayatkan, Fathimah binti 
Abu Hubaiys datang menemui Nabi dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah 
seorang wanita yang keluardarah istihadhah 
(darah penyakit) sehingga aku tidak suci. 
Apakah aku harus meninggalkan shalat?" 

Rasulullah $§ menjawab, "Jangan, sebab itu 
hanyalah semisal keringat dan bukan darah 
haid. Jika datang haidmu maka tinggalkan 
shalat, dan jika telah terhenti maka 
bersihkanlah sisa darahnya laiu shalatlah." 

(Hisyam berkata, "Ayahku (Urwah) 
menyebutkan): "Wudhulah kamu setiap akan 
shalat hingga waktu itu tiba." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membersihkan darah (63)) 


..Penjelasan- 

liLl. j* iijj: Potongan kain atau wool yang 
diberi wewangian kasturi. 


MÄNDI DAN SHALATNYA 
PEREMPUAN YANG ISTIHADHAH 


--Penjelasan- 

: Yaitu darah saya terus mengalir setelah 
hari-hari normal haid, karena istihadhah 
adalah darah yang keluar kemaluan wanita 
tidak pada waktunya. 

S j *: Darah keringat yang disebut sebagai ‘adzil. 


HADITS KE-190 


:cJ\j 4Ul £$?j SJ&lc- doO> V 

£* äi (fi\ ji J\ &i kui 


HADITS KE-191 


£gill <UJt -W 

‘ v r"* ' V\ '\'r. V\~ itu \ ' 


j»t 51 <jLUj Ue 


150 









4*A£ 4Ä)1 4A)1 Jj**} cJLmJ «^Umi ^** 


lii :JIa5 (JmMU jl lijdll üUd jJuüj 

(<*01^äJ^| 1 (5jt uL n ubT 1 ^jIpJI <>^>i) 


mengalami haid bersama Nabi $jj, dan 
beliau tidak memerintahkan itu kepada 
kami." Atau Aisyah mengatakan, "Kami tidak 
melakukannya (mengqadha' shalat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Wanita 
haid tidak mengqadha'shalat (20)) 


Aisyah ^, istri Nabi f|g meriwayatkan bahwa 
Ummu Habibah mengeluarkan darah 
istihadlah selama tujuh tahun. Laiu ia bertanya 
kepada Rasulullah % tentang masalah itu. 
Beliau laiu memerintahkan kepadanya untuk 
mändi, beliau bersabda, "Ini seperti keringat 
(darah penyakit)." Ma ka Ummu Habibah 
selalu mändi untuk setiap kali shalat. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Keringat 
wanita istihadhah (26)) 


-Penjelasan- 

Lgjii: Apakah bisa menggantikan. 

cjf : Nisbat kepada Harwara', sebuah 
perkampungan Kufah, tempat kaum Khawarij 
berkumpul di sana, maksudnya apakah kau 
orang Khawarij, karena sekelompok Khawarij 
mewajibkan wanita haid untuk mengqadha 
shalat yang tertinggal selama haid, pendapat 
ini menyalahi ijmak. 


PEREMPUAN HAID WAJIB 
MENGQADHA* PUASA, TIDAK WAJIB 
MENGQADHA* SHALAT 


ORANG MÄNDI HARUS MEMAKAI 
PENUTUP KAIN ATAU SEMISALNYA 

HADITS KJB-193 


HAD1TS KE-192 

l\y>\ jt AÜi (S?j -W? 

:cJU3 lil ÜlJ^l^f :Vj3 cJll 

•T" A. ? - sti "" * i ,=/■' !?2® 

<U)I W Id Cdl 

aJJuu :cJÜ jl ‘te UJdU jJLj 

jjäJÜ-l 1 <—Aj f* 1 —ibS” 1 :,j <3-^5-!) 


Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ada 
seorang perempuan bertanya kepadanya, 
"Apakah seseorang dari kita harus mengganti 
shalatnya jika telah sud?" 

Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari 
kelompok Haruriyah! 1 Sungguh, kami pernah 

3 Haruriyah adalah sekelompok dari kaum Khawarij yang 


• T.£ . sf * • m 

:õJli tuüU? ,jl cJ j P(jlA ^1 tloX -v -\W 

jfc jjuj *1* &\ j-i fdll jjij jj CsUi 

<cJ\S A&l ttylj «j-Ä 

j JlA p f Ui :cÜi oii £ : JÜl cULl 

y VÜŠ J jlA ft : jül ‘uJU; cJj 

JJ UäHJu» toUSj JJUŠ (aLIä jd 

jLt) 4jjl JjJuJ u; cJi <J>J«äS 1 Oi t<x^l} 

" Il • •'i• " ? • - tl ■> .. ?..c •>rf Sf * «, 

# 0^ ‘AO^l ■** Ji* 4 4J ' </' 


mewajibkan qadha shalat bagi wanita setelah suci dari 
haid. Mereka dinamakan Haruriyah karena dinisbatkan 
kepada Haura', sebuah desa di dekat Kufah, tempat 
pertama kali berkumpulnya orang-orang Khawarij. 
(Shahth Al-Bukhäri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
1/122 dan Shahth Al-Bukhäri Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi 1/265) 


151 






u>l & :fLj ÄI j* 4AJ! Jfo JÜl 
:j(jlA j»l cJli j»t \j 9>! J» 

Ojlll i^Uall <-jL t :S^Uall i_jUS” A 4>^l) 

(aj LbdLn -k»-ljjl 


Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku 
berkunjung kepada Rasulullah pada tahun 
Fathu Mekah. Aku dapati beliau sedang 
mändi sementara Fathimah, putri beliau 
menutupinya dengan tabir 

Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku 
memberi salam kepada beliau, laiu beliau 
bertanya, 'Siapakah ini?"' 

Aku menjawab, "Aku Ummu Hani' binti Abu 
Thalib." 

Laiu beliau mengatakan, "Selamat datang, 
Ummu Hani."' 

Selesai mändi, beliau shalat delapan rakaat 
dengan berselimut pada satu baju. Setelah 
beliau selesai shalat aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, anak ibuku mengatakan dia 
telah membunuh seseorang dan aku telah 
memberi ganti rugi kepada seseorang, yakni 
Abu Hubairah." 

Maka Rasulullah jgg bersabda, "Kami telah 
setuju dengan apa yang kamu berikan, wahai 
Ummu HaniT 

Ummu Hani' berkata, "Saat itu adalah waktu 
dhuha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


BOLEH MÄNDI TELANJANG JIKA 
SENDIRIAN 

HADITS KE-194 

^31 j* ilft ÄI (sej o J\ 

Jj 63\ T :Jö <fLj 


b% jl 

£++■£ w* 4jUy ijJuu itJ&rj JmJju 
J-aoju »uJbJld tjjl Aj! il Uaj j! 

zs** 'tyri J* Jp 
Jj JjJ± j^u; Sj ^ 4 
i -oJ> J* ijnii jj 

j?' ^ 


.c. - - -* ?S 

1 . ■ « T 


A Z\&\\ 

t - j 

LLjfr JA (_jL f • # : j (JljliiJl 

(•jül j »Ji»y 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi $§§, 
beliau bersabda: "Orang-orang bani Israil 
jika mändi maka mereka mändi dengan 
telanjang; satu sama lain saling melihat. 
Sedangkan Nabi Musa lebih suka mändi 
sendirian. Mereka pun mengatakan, "Demi 
Allah, tidak ada yang menghalangi Musa 
mändi bersama kita karena buah zakarnya 
besar." 

Suatu saat ketika, Musa pergi mändi dan 
meletakkan pakaiannya di atas batu, laiu 
batu tersebut membawa lari pakaiannya. 
Musa pun lari mengejar batu tersebut sambil 
berkata 'Hai batu, kembalikan pakaiankul' 
Maka orang-orang bani Israil melihat Musa. 
Mereka laiu berkata, 'Demi Allah, tidak ada 
yang ganjil pada diri Musa.' Kemudian Musa 
mengambil pakaiannya dan memukul batu 
tersebut." 

Abu Hurairah m berkata, "Demi Allah, 
sungguh pada batu tersebut terdapat enam 
atau tujuh bekas pukulan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: 
mändi telanjang sendirian di tempat yang 
tersembunyi (20)) 


152 



.Penjelasan. 

: Kedua biji kemaluannya bengkak, 

Vfje : Memukulnya dengan keras. 

: yaitu menimbulkan bekas dengan batu. 

iL : dengan rafa’ sebagai badal, maksudnya 
enam bekas. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Makruh 
telanjang ketika shalat atau yang lainnya (8)) 

WAJIB MÄNDI KARENA KELUAR MANI 

HADITS KE-196 


JpiKXJa : dx-nashab-ksn sebagai tamyiz. 


MENJAGA AURAT 

HADITS KE-195 


*4 i£, 4JJ| 4ill ji\>- 

ÖŠ fLj 4^ ÄI j* Äi 0' 

jüi 4 *Jlcj ^ 

4iL^I Sjljl ciii jl Jrf ^ ^ u^l 

Jp 4ixft3 4l£*3 Jll 5Jp 

iuS & ui $ 4 ^ dii; jüJ <£&> 

,d^4laäij^ug> 

j JjäIjS” <—>L A :i^Lall A :<j lSjUxJI 

(U Jji-J S^Lall 


Jabir bin Abdullah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah % bersama orang-orang Quraisy 
memindahkan batu Ka'bah. Saat itu beliau 
mengenakan kain lebar." 

Pamannya, Al-Abbas berkata kepadanya, 
"Wahai anak saudaraku, seandainya kainmu 
kamu letakkan di bahu untuk menahan batu 
(akan lebih mudah diangkat). Maka beliau 
melepas dan dipakaikannya di bahunya, 
tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah 
peristiwa itu tidak pernah Nabi gjj terlihat 
telanjang." 


uit Äi jijjjLl J) djai -W\ 
ji)' (d^3 4iii ^£> 4ii\ Jj-uj 51 
&> jül &\jj ^ 

jlŽX i^u : jtl*«l&J :fLj aIIx Äi 

jl ci^il lil :fLj Äi Äi 

i>jildUjU3cJ^J 

tyloj\ j> |J l j r - v_jL rt II l: j 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ memanggil seorang shahabat 
dari Anshar. 4 la pun datang dengan 
kepalanya yang masih basah kuyup. Laiu 
Nabi bertanya, "Sepertinya kami telah 
membuat kamu tergesa-gesa? 5 " 

Laki-laki Anshar itu menjawab, "Benar." 

Rasulullah laiu bersabda, "Jika kamu 
dibuat tergesa-gesa atau tertahan 4 , maka 
cukup bagimu berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dari 
dua lubang (34)) 


..Penjelasan--— 

: Hujan tidak turun, kata majaz yang 
berarti kemarau, yaitu tertahannya hujan. 


4 Laki-laki tersebut bemama Utban bin Malik Al-Anshari. 
(Shahih At-Bukhäri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/77) 

5 Jimak belum sampai keluar mani. 

6 Yakni belum keluar mani saat jimak. ( Shahih Al-Bukbärt 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/77) 


153 









HADITS KE-197 


ij\ 4))1 jjjl liü-wv 

jj4 fB sf^l j#» ££ Tsi 4)\ 5 :jvl 

Ji {3 Ü>j£ iU sipi Jü u j-i;: ju 

«. -• «rtj i«« '')—>£ <-Aj ?A : J ■■■<■" i_jb5” o ^ 

(»!>*£> 


UbaybinKa'b as bertanya,"WahaiRasulullah, 
bagaimana jika seseorang berhubungan 
dengan istrinya, namun tidak keluar (mani)?" 
Beliau menjawab, "Hendaklah ia mencuci 
apa yang menyentuh istrinya (kemaluan), 
laiu wudhu dan shalat." 7 


pendapatmu jika seseorang berhubungan 
badan dengan istrinya namun tidak keluar 
air mani?" Utsman menjawab, "Hendaknya 
ia berwudhu seperti wudhunya untuk shalat, 
laiu membasuh kemaluannya." Utsman 
melanjutkan, "Aku mendengarnya dari 
Rasulullah jfe" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengira tidak wudhu kecuali telah keluar dari 
dua lubang (34)) 


HADITS WAJIB MÄNDI KARENA 
KELUAR MANI; WAJIB MÄNDI 
KARENA BERTEMUNYA DUA 
KEMALUAN 


(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: 
Membersihkan sesuatu yang terkena 
kemaluan seorang wanita (2?)) 


HADITS KE-198 

<,Z *•* ji. . , -, ? - • » * + 

JU <A .* «jC- 4A)l Csfej -WK 

Sipifija* H ^ ü tf 

iVfii J-jJÜj Ufi iyji U? UsjXj : jllic- 

? - «•., , o ^ • **• - *,-!■> -r.; 

4mi 4A)1 Jo 

flij 

MJ jt p) qa oL ri I t :j A>^>-t) 


Diriwayatkan dari Utsman bin Affan m, Zaid 
bin Khaiid m bertanya kepadanya, "Apa 


7 Ada peifoedaan antara hadits ini dan beberapa hadits yang 
mewajibkan mändi karena bertemunya kemaluan laki-laki 
dan perempuan, walaupun tidak keluar mani. Oalam hai ini 
wajib beipegang pada hadits-hadits yang mewajibkan mändi 
karena bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan 
walaupun tidak sampai keluar mani. Sebab di sana terdapat 
tambanan penjelasan yang tidak ada dalam hadits yang 
menyelisihinya, yaitu hadits ini. Inilah makna perkataan 
Imam Bukhari bahwa sebagai langkah ihtiyäth (kehati- 
hatian) hendaknya mändi (Ibnu Rajab: Falhul Bärt 2/71) 


HADITS KE-199 

^iJl *iz (jjl -\\\ 

\isl H «jJuj 

ipiSi 05 iö vwi?. p gfi\ 

((j\jbi-\ ^dl lij i_jL f A : j ...All i—iliS” 0 : j 


Abu Hurairah aa meriwayatkan dari Nabi 
sgjj, beliau bersabda: "Jika seseorang duduk 
di antara empat anggota badan istrinya 
(siap berjimak), laiu bersungguh-sungguh 
kepadanya, maka ia wajib mändi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" ( 5), Bab: Apabila 
dua kemaluan bertemu (28)) 

-Penjelasan-- 

gji\ tijLi : Maksudnya menurut salah satu 
pendapat; dua tangan dan dua käki, inilah 
makna yang lebih mendekati kebenaran. 

1£j£>- : Kata kiasan memasukkan kemaluan, 
atau juhd berarti berhubungan badan, 
maksudnya menggauli istri. Adanya 
Rasulullah menyebut dengan kata kiasan 


154 





ini untuk menghindari sesuatu yang tabu (HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Tidak 
untuk disebut. berwudhu setelah memakan daging kambing 

- c j an gandum (50)) 


PENGHAPUSAN KEWAJIBAN WUDHU 
KARENA MAKAN MAKANAN YANG 
DIPANGGANG 


HADITS KE-200 
«Aifr 4JÜI 4JJ1 Xf£- 

pi- y L oyj |J y v-jU #• <_jUS* l 

(<3=Lj—*^-JI 


Abdullah bin Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 5 Hš makan paha kambing kemudian 
shalat dan tidak berwudhu lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Wudhu" (4), Bab: Tidak 
berwudhu setelah memakan daging kambing 
dan gandum (50)) 


HADITS KE-201 

i. f- ifiA • •' * * - . . 

4jjl (^Ij Ajl (Õl Jj+£> “Vt 

t.Uii c . j, .1 ■jj 4J)I 

U»jS jäj jil jfö iSüJi jj 

^ ^ ^ oU «• <_>bS” l jj (£jUiJI <»yi-t) 

(tjij—ijj sVäII 


Diriwayatkan dari Amru bin Umayyah m 
bahwa ia pernah melihat Rasulullah ig 
memotong daging paha kambing. Saat 
panggilan shalat tiba, beliau langsung 
meletakkan pisaunya dan shalat tanpa 
berwudhu lagi. 


HADITS KE-202 

5' 4AJl (S?J -?•? 

jj i\Jl£ ÜbJUfr I aJlC- 4 Jjl 

' 5 ■° T- 


^ yJau^aA vjU 0\ i_jU 5* l :jj (jjjlivJI *»yi-l) 

(LöjIj jJj (Jjj—11 


Diriwayatkan dari Maimunah bahwa Nabi 
pernah makan daging paha (kambing) di 
sisinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Cukup 
berkumur setelah makan gandum, dan tidak 
perlu berwudhu (51)) 


APAKAH SETELAH MINUM SUSU 
HARUS BERKUMUR-KUMUR? 

HADITS KE-203 


, S „ i ~ S f . 5- i, < > , 

4jÜl djjl — 

LonU^ a] Oi j 1 ** - * lLJ AjX. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa 
Rasulullah pernah minum susu laiu 
berkumur-kumur kemudian bersabda, "Susu 
itu mengandung lemak." 8 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Apakah 
perlu berkumur setelah minum susu? (52)) 


8 Dalam hadits ini terdapat penjelasan 'illah (sebab) 
berkumur-kumur karena minum susu yang mengandung 
lemak. Maka, hai itu menunjukkan anjuran berkumur- 
kumur setelah mengkonsumsi segala jenis makanan atau 
minum minuman yang mengandung lemak. (Ibnu Hajan 
FathulBärt t/213) 


155 




—--Penjelasan- 

: Lemak yang terlihat pada susu. 


ORANG YANG YAKIN SUDAH WUDHU 
KEMUDIAN RAGU-RAGU APAKAH 
BERHADAS, MAKA IA MELANJUTKAN 
SHALAT KARENA YAKIN TELAH SUCI 


HAD1TS KJE-204 


S i **• ,1 fi i*» ■ • + • «# i • * * • ^ 

JJjUoj Jl A*?*’ ,v .U) ,v 

- ^ ^ T? ^5 

&i ^ ii ji ii ii 


^i 4 z\ aiji ^ j45ii 


>5f ■» 


-M "" . 1 


LjfAü M jl JlljL» M : JUÜ «}Ua)l ^ 

* 

io! •* f *f iS« " " •" 
Jip j I U^«9 

^ UõjSj M ijU l i_jb5” l 


Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari sk 
meriwayatkan bahwa ada seseorang yang 
mengadu kepada Rasulullah seakan- 
akan ia merasa keluar sesuatu (angin) ketika 
shalat. Beliau laiu bersabda, "Jangan pindah 
atau pergi hingga kamu mendengar suara 
atau mencium baunya ."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Tidak 
mengulang wudhu ketika rägu, sampai ia 
yakin (59)) 


.Penjelasan. 

14 : Kentut yang keluar dari dubur. 

^ £-4 Ji : Hingga mendengar suara 
(kentut) dari dubumya. 


9 Beidasarkan inilah sekelompok ulama mengatakan, 
"Keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan.* {Syarh 
Al-Bukhärt Libnil Baththal 1/235) 


KULIT BANGKAI MENJADI SUCI 
DENGAN DISAMAK 

HAD1TS KE-205 

4} = JI5 tilfr ÄI &ej U2& j»\ OjJ*» -f*o 

i£kii 1$ iii fb) & il & 
ii & JIÜ 4&\ hy 

iiCy l^jl : jlÜ tlij 4 f^*iül 4-ifr 

(Jlj> jjc lijwall oU 1) tt :j **-ji-t) 

(pi-y *4* 


Ibnu Abbas see berkata, "Nabi ^ melihat 
bangkai kambing yang dahulu diberikan 
kepada sahaya perempuan milik Maimunah 
dari sedekah. Maka Nabi jg bertanya, 
"Mengapa kalian tidak memanfaatkan 
kulitnya?" Orang-orang menjawab, "Kambing 
itu sudah jadi bangkai." Beliau menjawab, 
'Yang diharamkan itu memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah kepada budak-budak istri Nabi 
( 61 )) 


TAYAMUM 10 

HADITS K.E-206 


£gl)l gjj \4lfr 4JJl (j&j Ojj^ 

i» 4y6 C? ‘ ffoj ife il & 

j* illi t<j jutc- >1 t ( ji.vj»l oi jj jl cpIjLmJU 


10 Dari segi bahasa, tayamum berarti maksud. Sedangkan dari 

segi syariat tayamum adalah bersuci dengan menggunakan 
tanah atau debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau 
mändi. 


156 











f 65 t-Usil jp fjuj * 2 *. iili jjlj 

* i?li , ii tl i ■'•t- f" * i 5 t 


cji jj o-ai ju s.u jp j^jj ,iü j.uii 

ii|l£cJtLtfU JJjlySll^ÜljjJbdll i=aj 

^ ^ 

*ü£^!5 J^j 4AJl (Jj-Jj cUlSl 


M# fiü cPä *vs jp i^4Jj 

(Jp j#Ju«y AaL& 4jjl Ajjl 


äi ( J*aj 4J3t Jj**J Q- » 4 > - :JÜi jti 

1*4X4 jj**jJj <*U ^ jLLwjj iAz 

»lii U Jllj (j£=u jjl (JjjIxä :aJŠ|\c cJUs i*U 

Sü 0 X 0 ^JaIŠj ji>j tjjäJ £l <U)l 

äi äi gpj ifcfyi^ai # ^5 
äi ju> äi jpj f tä «^aäI Je jLj *3* 

AUl J|jj\ 3 (jU jjt jp ^>^1 |Juoj dJJiC’ 

. ,- i ' ii i j • >*<•{ »S< ■ *S <*f ---Sii j-r 

(j£ U -ji«^J*l JL**ul Ju3 $l^****fl <|fcA*2Jl Aj l 

ji^l ^*3 :cJ\l jžaj üj jl li fiasSjj JjL 

£*&&<$ 

-dil jlc IjJa»- oli 1 !|i > .j| okT - j (j^l>JI 

(ü«j> 


airnya dan mereka juga tidak mempunyai 
air/ 

Abu Bakar m laiu datang (kepadaku) 
dan Rasulullah berbaring meletakkan 
kepalanya di atas pahaku tertidur. la berkata, 
'Kamu menahan Rasulullah jgjj dan manusia di 
tempat yang tidak ada airnya dan mereka 
juga tidak mempunyai air?" 

Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan 
mengatakan sebagaimana yang dikehendaki 
Allah. la menekan lambungku dengan 
tangannya. Tidak ada yang menghalangiku 
untuk bergerak kecuali keadaan Rasulullah 
|£Š yang berada di atas pahaku! Rasulullah 3 ® 
tertidur hingga pagi, tanpa ada air. Kemudian 
Allah Azza wa 3alla menurunkan ayat 
tayamum, maka mereka pun bertayamum." 

Usaid bin Hudhair berkata, "Ini bukan 
keberkahan keluargamu yang pertama 
wahai keluarga Abu Bakarl" 

Aisyah berkata, "Laiu kami membangunkan 
unta yang kami tunggangi, dan kalung 
tersebut ternyata ada di bawahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: ' 'Tayamum" (7), Bab: 
Abdullah nin Yusuf telah bercertia kepada 
kami ( 1 )) 


HADITS KE-207 


Aisyah , istri Nabi ü berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah dalam sebagian 
perjalanannya, dan saat kami sampai di Al- 
öaida—atau di Dzatuljaisy— kalungku hilang, 
maka Rasulullah ^ berhenti untuk mencarinya 
dan para shahabat juga ikut bersamanya. 

Ketika itu mereka tidak mempunyai air, begitu 
pula Rasulullah $%. Para shahabat datang 
kepada Abu Bakar m dan berkata, 'Apakah 
kamu tidak melihat apa yang diperbuat 
Aisyah? la menghentikan (menahan) 
Rasulullah jjg dan para shahabat, padahal 
mereka tidak berada di tempat yang ada 


LJU- oj 5* :JIS Jj* aA Jj£ 
y\ ä JÜj >J\j 
*ijp IÜ\ fii CS^\%J 5 ? jJ 

Äj*^/I ;Õ 4 J lyycScü u.^3 Jpäjj jllu $ UI 
IjL*^ \yž£ ZU jLii) sädl ZjL £ 

(Of 

1 S 1 \p$ lift £ jj jl :äl JL£ JUa 

dl} :cJJ JUjiül 1Ä5 5? 2UJI (4^ S>: 


157 



fll jjI j Ui |L«J: jli IjJ IjU jU* 

A*Jx <UJl 4J3« :_^oJU ^L*X Jjä 

udi jJ\ fli cJ^Ü jf£ £ fJuj 
5^u düS o^Il JSti)t u? ^in 4 
of d^ 0^ tfj Jvfl .fLj ^ ÄI 

ijöjil Jp ijyi 4 4 ■>) iljkSüb ^ÜimU 

jl tJUi) 44$*|ü (l^«AU |ü 

“'ii ^ “Ti ^ . x* x»» «• ** jj* li ^ “i 

i4A)l nX^P fjLÕ 4^>-j ?Uu^ |%j cXAss-ü 4J !■»«0 

(ijyij n *«jl ulL A Y - u>bS* Y !(J (jjlsyJI 4>pt) 


beliau bersabda, 'Sebenarnya ka mu cukup 
melakukan begini.'" 

Nabi $g kemudian memukulkan telapak 
tangannya ke permukaan tanah dan 
mengibaskannya, laiu mengusap punggung 
telapak tangan kanannya dengan telapak 
tangan kirinya, atau punggung telapak kirinya 
dengan telapak tangan kanannya, kemudian 
beliau mengusap wajahnya. 

Abdullah berkata, "Apakah kamu tidak 
melihat bahwa Urnar tidak puas dengan 
perkataan Ammar?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tayamum" (7), Bab: 
Tayamum dengan sekali pukulan (8)) 


HADITS KE-208 


Hadits Ammar yang diriwayatkan oleh 
Syaqiq, ia berkata, "Aku pernah duduk 
bersama Abdullah dan Abu Musa AI-As/ari. 
Abu Musa berkata kepadanya, "Seandainya 
ada seseorang mengalami junub dan 
tidak mendapatkan air selama satu bulan, 
apakah dia bertayamum dan shalat? Dan 
bagaimana pendapatmu dengan ayat ini di 
dalam Surah Al-Maidah ayat 6: 'Laiu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumfah 
dengan tanah yang baik (bersih)' ? Abdullah 
menjawab, 'Seandainya mereka diberi 
keringanan dalam masalah ini, bisa jadi 
nantinya bila ada seseorang dari mereka 
yang kedinginan, ia akan bertayamum/" 

Syaqiq bertanya, "Apakah kalian tidak suka 
masalah ini karena faktor itu?" la menjawab, 
"Ya." 

Kemudian Abu Musa berkata, "Tidakkah 
kamu pernah mendengar ucapan Ammar 
kepada Ümar, 'Rasulullah mengutusku 
dalam suatu urusan, laiu aku junub dan tidak 
mendapatkan air. Maka aku berguling-guling 
di atas tanah seperti hewan. Kemudian aku 
ceritakan hai tersebut kepada Nabi %, laiu 


oÜail j J j\1p io**- 

# jll* JÜl UÜl u J jjJ jl :JUS 

jJun 4^ UI JSaS lil :oUa2U ^ 

* .sL f-dM* .rf 

coo ua s UI U\j «J Sai |Jls eol Uli tcolj UI 

<jJu uj aJlS' ÄUl 3JJ oJŠoi tCwJual 

Ai. jJL uj 4 JLfr AÜl 0^23 t ü Ulft 

« i- ' - ' 5* ‘ ‘ • vtl 

4^>*j Lk^J ‘t/L) ' 

(1*44 ptfj Jä |mm!I u>L V *« jl Y ^ ) 


Ammar bin Yasir mengatakan bahwa ada 
seorang laki-laki datang kepada Ümar bin 
Khatthab dan berkata, "Aku junub tapi tidak 
mendapatkan air?" Ammar bin Yasir berkata 
kepada Urnar bin Khatthab, Tidak ingatkah 
ketika kita dalam suatu perjalanan? Saat itu 
engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan 
aku bergulingan di atas tanah laiu shalat. 


158 




Kemudian hai itu aku sampaikan kepada 
Nabi jg£ dan beliau bersabda, 'Sebenarnya 
kamu cukup melakukan begini.' Beiiau laiu 
menepukkan telapak tangannya ke tanah 
dan meniupnya, laiu mengusapkannya ke 
muka dan kedua telapak tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tayamum" (7), Bab: 
Orang yang bertayamum apakah perlu 
meniup kedua telapak tangannya (4)) 

--Penjelasan... 

: Aku berguling-guling di tanah. 


HADITS KE-209 


• * • ** 2 * + I. •-'•t i i * 9 - 

& ä» #j Ui ciS :JVä ij* J>\ & 

& fk 

# 4 j* 

^SJl Jl3l jjI jui ^£La)l 

*j&3 *3* äi. j* ^ji *3* I>: jäi fLl 

^ 2 i • ^ - * 1 -* t 1 l" t"*} ^ - 

(** Jp J*äI ( J9- 

(&Illi3* 

(*IU JLji pJ jJai-\ «-Aj T t->b5” V :j gjjlšyJl 


Hadits Abu 3uhaim Al-Anshari aas. Umair 
mantan budak Ibnu Abbas berkata, "Aku dan 
Abdullah binYasar, mantan budak Maimunah, 
istri Nabi $g,berangkat pergi hingga ketika 
kami sampai kepada Abu Juhaim Ibnul Harits 
bin Ash Shimmah Al-Anshari, Abu 3uhaim 
berkata, "Nabi jgj kembali dari Bi'r 3amal n 


11 Bi'r Jamal: nama tempat di dekat kota Madinah (Shahth 
Muslim Tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi 1/201) 


(nama tempat), laiu ada seorang laki-laki 
menemui beliau seraya memberi salam, 
namun beliau tidak membalasnya. Beliau 
kemudian menghadap ke arah dinding, 
laiu mengusap muka dan kedua telapak 
tangannya, baru kemudian membalas salam 
kepada orang itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tayamum" (7), Bab: 
Orang yang menetap apabila tidak 
mendapatkan air (3)) 

.Penjelasan. 

jL : Sebuah tempat di dekat Madinah, 
maksudnya dari arah suatu tempat yang 
dikenal sebagai Bir Jamal. 


ORANG MUSLIM TIDAK NAJIS 


HADITS KE-210 

JrfJ :JV 3 ÄI C&?J 4 -«• 

Jl>l3 Ulj |JLj 4JJl 4A)I 

j * > u ^*i* **£ S ^ * * * t * ^ " 

*0*9 J*- 4** 

ilftll jij ci*, fi «žilžai jm ci3?j 
:JUj *aj cJl* 9^A bl \j CuS* £jl :JÜl 

l-ui-l oti tl olsS” o :j tSjUJl 

(•jsPj «3j—N j 


Abu Hurairah eas berkata, "Rasulullah 
berjumpa denganku ketika aku dalam 
keadaan junub. Beliau menggandeng 
tanganku hingga aku pun berjalan bersama 
beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi 
diam-diam kembali ke rumah untuk mändi. 
Kemudian kembali lagi dan beliau masih 


159 









duduk. Beliau laiu bertanya, 'Ke mana saja 
kamu tädi, wahai Abu Hurairah?' 

Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau 
laiu bersabda, 'Subhõnallahl Wahai Abu 
Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Orang 
junub keluar dan berjalan di pasar dan yang 
lainnya (24)) 


.Penjelasan - 

Ji-jJI : Tempat bemaung. 


TIDUR DALAM KEADAAN DUDUK 
TIDAK MEMBATALKAN WUDHU 


HADITS KE-212 

õ}La)l cU*3l :Jl3 li 

£* ÄI $\j 
JL>- 0jab\ p\J Ui 

J vV fV <—>bS* V : j ufjliJI 

jju 


DOA MASUK KAMAR MÄNDI 
ATAU WC 


HADITS KE-211 


ZgS\ :jvl .iii iili äbj jit -?\\ 
: jiS .adi jii 1S1 jdij äii 

iii-' õ* 4*' j)l 

(*^i-l -Ufr Jji U vjU ^ v-AsS* i :j (JJjlidl As-ji-i) 


Anas bin Malik berkata, "Suatu ketika iqamat 
telah dikumandangkan, tapi Nabi %% masih 
berbicara dengan seseorang di sisi masjid. 
Beliau belum juga melaksanakan shalat 
hingga sebagian para shahabat tertidur." 11 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Imam yang memiliki hajat setelah iqamat 
dikumandangkan (27)) 


Anas m berkata, "Dika hendak masuk kamar 
mändi, Nabi $§ membaca doa: Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki 
dan setan perempuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: Apa 
yang diucapkan ketika akan masuk kamar 
mändi (9)) 


----*Penjelasan- 

djÖ -13 <13-1: Khubuts adalah jamak khabits, 
khaba Trsadalah jamak khabitsah, maksudnya 
setan-setan lelaki dan perempuan. 


160 


12 Yakni lidur dalam keadaan duduk (Shahlh Muslim Tahqiq 
Muhammad Fu*ad Abdul Baqi 1/284) 









BAB 4 
SHALAT 


PERMULAAN AZAN 1 


HADITS KE-213 

"J*£. -nr 

&-M 5j^£i £«d» \jiJ 5U 

jul «aul 4 aj: s±=i $ <p5 

J\lj Jjjyiü ji* UjjŠÜ ljJd£| 

jvil U^dl JL ^ jj ^ 
jlS siin, SU-j 5Äi ijf :ÜA ÄI 
^ fi jSb U : ^ ÄI ^ 4) i j^j 

S^LaIU 

^ • 

(ül&l *-*J *-*L \ v»U^ V: j ifjUwJl A^i-t) 


Ibnu Ümar berkata, "Dahulu ketika kaum 
Muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul 
untuk shalat dengan cara memperkirakan 
waktunya, tidak ada panggilan shalat. 
Suatu hari mereka memperbincangkan 
masalah tersebut. Di antara mereka ada 
yang mengusulkan memakai lonceng 
seperi loncengnya kaum Nasrani. Sebagian 


1 Azan secara bahasa adalah pemberitahuan atau 
permakluman. Sedangkan secara syariat ialah 
pemberitahuan bahwa waktu shalat telah tiba dengan 
menggunakan lafal-iafal tertentu dan cara tertentu. [Al- 
Mausü'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah ) 


lain mengusulkan untuk meniup terompet 
sebagaimana kaum Yahudi. 

Maka Ümar pun berkata, "Mengapa 
tidak kalian suruh seseorang untuk 
mengumandangkan panggilan shalat?" 
Rasulullah lü kemudian bersabda, "Wahai 
Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan 
shalat!" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Awal 
azan( 1)) 


PERINTAH MENGGENAPKAN BACAAN 
AZAN DAN MENGGANjlLKAN IQAMAT 


HADITS KE-214 


i :JÜ «Ufc 4ÜI (t&<j ^I -f\l 

lillal JJjj {)\j jlWl 

(O^'iVl v-Aj ^ '(jliS/l V 4^-^i-i) 


Anas m berkata, "Orang-orang menyebut- 
nyebut tentang api dan lonceng (dalam 
mengusulkan cara memanggil shalat). 
Laiu ada juga di antara mereka yang 
mengusulkan seperti kebiasaan orang- 
orang Yahudi dan Nahrani. Maka Bilal 
diperintahkan untuk mengumandangkan 


161 



azan dengan menggenapkan bacaan azan 
dan mengganjilkan iqamat 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Awal 
azan (1)) 


.Penjelasan. 

£i&i ^4 o? : Membaca lafal-lafal azan 
sebanyak dua kali-dua kali, kecuali lafal takbir 
di awal, takbir dibaca sebanyak empat kali, 
dan kalimat tauhid di bagian akhir, kalimat 
tauhid dibaca sebanyak sekali, dan kecuali 
lafal iqamat, semuanya dibaca dua kali-dua 
kali. 


PERINTAH MENJAWAB AZAN 


KEUTAMAAN AZAN DAN SETAN LARI 
KETIKA MENDENGARNYA 

HAD1TS KE-216 

m &\ (sej V& J -m 
e^ÜkU ijiy lil :Jll tjji-Iy *&l *&l 

Riisil gz Sl jt 5äj ätEJjl Jji' 
š'y^u vjs fij Jt .jjf iiiäi liu 

sP cw ^ ji ‘ji 1 4^' #4 lij jt 
O JüS 'p>\ .ü? j£ii jji; 

jt fž» Jj jj V jtjll Jt 

(^älsll uL l ukS" \* :j 


HADITS KE-215 

i.i il*, S iili • 

jUll 0l — O0 

SUBl lil :JV5 ÄI 

* J. J- ... '1 , { JT 

JjJjl Jjij U l^jii 

- li| Jju t* olj Y v-AsS* \* lj 

(iSoUt 


Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Apabila kalian 
mendengar azan, maka jawablah seperti 
apa yang diucapkan muadzin." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apa 
yang diucapkan ketika mendengar azan (7)) 


Abu Hurairah ess meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Jika panggilan shalat 
(azan) dikumandangkan maka setan akan 
lari sambil kentut sampai tidak mendengar 
suara azan. Apabila panggilan azan selesai, 
maka setan akan kembali. Dan bila iqamat 
dikumandangkan setan kembali berlari dan 
jika iqamat telah selesai dikumandangkan, ia 
kembali lagi, laiu menyelinap masuk kedalam 
hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini 
dan itu.' la terus menggoda hingga seseorang 
tidak menyadari berapa rakaat ia shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan Azan (4)) 

..Penjelasan.. 

4$ tSl: Seruan untuk shalat diulang lagi. 

: Berbisik. 


2 Orang yang mendengar azan dianjurkan mengucapkan 
sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada 
kalimat: hayya 'alash shalät dan hayya 'alal faläh. Pada 
dua kalimat ini ia disunahkan membaca: lä hauta wa lä 

3 uwwata illi billäh (tiada daya dan kekuatan kecuali 
engan izin Allahi. 


162 









SUNAH MENGANGKAT TANGAN Dl 
DEPAN BAHU KETI KA TAKBIRATUL 
IH RAM, RUKUK, 1’TIDAL, DAN 
BANGUN DARI TASYAHUD AWAL 


HADITS KE-217 

«ilft Äi (£>j Jlfr jj 4X il alt -fW 

fö 4 j&j *3* äi äi jj-Lj £jfj :jvl 

£»j S^LflM 

*&$Jy Oie- «syS jiaj 55 

<UJl ‘g^jil Jf il-l; lil (iUi 

&b J$ *M aJI jij vjL At :0>iS/l vj^" V : j «jjliyJI A^ä-i) 

(gL> 


Abdullah bin Ümar berkata, "Aku melihat 
jika Rasulullah |gj berdiri shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar 
dengan pundaknya. Beliau melakukan seperti 
itu ketika takbir untuk rukuk dan bangkit dari 
rukuk dengan mengangkat kepalanya sambil 
mengueapkan: 'samVaiiahu liman hamidah 
(Allah mendengar orang yang memuji-Nya) 
Namun, beliau tidak melakukan seperti itu 
ketika akan sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengangkat tangan apabila takbir, rukuk, 
dan bangkit dari rukuk (84)) 

.Penjelasan. 

: Sejajar dengan kedua pundak. 


HADITS KE-218 

<SSl| L}i jfi .ligäjil ci <#S 

-igijii ci ai» <iG & 


* • 


-NA 


■ 

**4 £?j '*13 £fj '£'ji 5' *!3' lijj 
äi Jj-J 5» £fj £j£pi 5f 

ijiji^fLjAlftäi 


Hadits Malikk bin al-Huwairits. Diriwayatkan 
dari Abu Qilabah bahwa dia melihat Malik 
Al-Huwairits ketika shalat, ia bertakbir dan 
mengangkat kedua tangannya. Apabila 
hendak rukuk, ia mengangkat tangannya, 
dan ketika mengangkat kepalanya dari 
rukuk ia juga mengangkat kedua tangannya. 
Laiu dia meneeritakan bahwa Rasulullah gjj 
berbuat seperti itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengangkat tangan apabila takbir, rukuk, 
dan bangkit dari rukuk (84)) 


MEMBACA TAKBIR SETIAP TURUN 
DAN BANGUN DALAM SHALAT 
KECUALI BANGUN DARI RUKUK 
MAKA MEMBACA SAMI*ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH 


HADITS KE-219 

bi & äi & J} -m 

õ/iil lilfl jbÄ>> l3r p4? { y^i 
äi J-i 4i\ (il 

j jijissll fLlJ vjL No v-ikT V : j tSjUyJl 

<t£« 


163 


Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah m 
pernah shalat mengimami para shahabat. la 
bertakbir setiap turun dan bangun. Selesai 






shalat ia berkata, "Sungguh, aku adalah 
orang yang paling mirip shalatnya dengan 
Rasulullah üj daripada kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menyempurnakan takbir ketika rukuk (115)) 


juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat 
setelah duduk (tasyahud awal)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengucapkan takbir ketika bangun dari 
sujud (117)) 


HADITS KE-220 

:JlS tilfr 4JJl öJjJa ^1 
0j^\ jl } ü lii <UJi 

j* Oi? J*» ‘fj" Oie- j*» 

o* $k oie- cA ^ 

J^so <4^1; Oie* ji» Oie- 

sl ■>«•£. ■'sl •> > • - ^ ■ 

J*4J fJ ji==U fO-> iOä-J <j£>- 

saj sigiJaJb Ji- l^T jj^Üall 3 üUi 

u-ijkM oi^' fj" 

^ (*li tij jv^Jl <_»U \\Y '* : i3 

(^pJI 


..Penjelasan 

iSjij : Bersungkur sujud. 


HADITS KE-221 

• • ^ i ^ > e ^ o A • ^ 

opio ^ # OLr*e 

UI 41 0? c ^ i ** ‘^3)1 

'M5 3^ iii 5^5 ‘Oi-^- oe o!3*£j 

^ lüli fy} yj£ *$> 

JJI ju! 0 ^ £ ^ ^IsS^Ji 

jl (jjuj »uLä. «Uil J-2> e^Uf IjJb i 
^Uj| i—»U i—»bS” \* «J*^l) 


Abu Hurairah ass berkata, "3ika Rasulullah 
3 ü shalat, beliau takbir saat memulai berdiri 
(takbiratul ihram), takbir ketika akan 
rukuk kemudian membaca: 'sami'allahu 
liman hamidah (Allah mendengar orang 
yang memuji-Nya), ketika mengangkat 
punggungnya dari rukuk, kemudian saat 
posisi berdiri baliau membaca: rabbanä lakal 
hamdu (Ya Rabb kami, milik-Mu‘ lah sega la 
pujian). 

Kemudian takbir ketika turun (sujud), 
kemudian takbir ketika mengangkat kepala 
(dari sujud), laiu takbir ketika sujud dan 
ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). 
Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam 
shalat seluruhnya hingga selesai. Dan beliau 


Hadits Imran bin Hushain. Mutharrif bin 
Abdullah ass berkata, "Aku dan Imran bin 
Hushain shalat di belakang Ali bin Abi Thalib 
a®. Dika sujud ia bertakbir, jika mengangkat 
kepalanya bertakbir, dan jika bangkit dari 
dua rakaat (menuju rakaat tiga) bertakbir. 

Selesai shalat, Imran bin Hushain memegang 
tanganku seraya berkata, 'Sunguh, ia telah 
mengingatkanku pada shalatnya Muhammad 
3g.' Atau dia berkata, 'Sungguh, ia telah shalat 
bersama kami seperti shalatnya Muhammad 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menyempurnakan takbir ketika sujud (116)) 


164 






HADITS K.E-222 

4i)l Qj+»j 0* «C^UaJI ^ o^UP iioA> —??? 

££ (5 & õli '1 :j\l fLj *3* Äi ji 

ažü, 

fU^U *»ljill <_jj>-j i_jIj »_jbS" >•: j tijUdl A»-^>.t) 

(ijJS" OljLdll (j ^jAUj 


Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun bila 
kalian tambah setelahnya itu lebih baik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Shubuh (104)) 

-Penjelasan... 

ifjii : l\y^\ adalah pelaksanaan secara 
mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $$ bersabda, "Tidak ada shalat 
bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah.* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban membaca Al-Fatihah baik bagi 
imam dan makmum di dalam semua shalat 
(95)) 


HADITS 1CE-223 


JT :J\1 Üil (jjfj õj-TTY* 

Ui kJL pu> 

.3 o , ? • f. • i ' “t A ' ' 

l*Lfr ^>1 Uj 

#» «•» • ^ 

„>< + • •. • * • f 7*il. s 1 > * s •! • 1 , 

ji» ob oIjaJ' (*' Jp P ob 


9*7 

J* 9 * 


0^' (j 3*1jjl)l i_*L VI v r >b5' V :j 4*-^l) 


Abu Hurairah berkata, "Pada setiap rakaat 
ada bacaannya. Apa yang Rasulullah žg 
perdengarkan kepada kami, maka kami juga 
perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang 
beliau pelankan (bacaannya) kepada kami, 
maka kami juga memelankannya kepada 
kalian. Jika kalian tidak menambah selain Al- 


3 Dinamakan Al-Fatihah karena la merupakan surat 
pembuka Al-Qu^an. Berdasarkan hadits ini maka para 
ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan 
bahwa membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam 
shalat. Barang siapa tidak membacanya, shalatnya tidak 
sah. ( Al-Maus0'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah) 


HADITS lCE-224 

; * «• « ^3 f 3 * 


^ p <££ j &i j*õ jdij 

^ji SjS <fLj ^sii jp fLi 

J*a3 ^jl :JlÜ jaJU/j aJl& 4JJ\ 

gp\ Jp jü uU ju jaJ tillil 

JUü jaJ tillil jJaŠ :Jlll iplZjj AJlfr 4JJl 
to^Lfr U <iU*J :JUl USll 

0 ' ~ + 

r}\ p jjS sSiiii jj cUi iii :j\i ^£1 
J*- ^ji u 

J' • ^ • i si ,o»,S 7 st I«V K 

Jtauul jU tluvd J^UäJ *Jjl jU <UU lj 

sl 1 ^ 11 ^ S,^i*S ö ^ **••! - * 1 ^ 1 ^ 

|U swJl>- jiuiaj £dj1 |U tlJu>Lw ^«Ju 
^ tiUi JÄil |U «Ijl>Uu ^jAÜaj Jc^uul 

gjiU j-aI gijUtJI *jfy»-l) 

(salc-^U <CjS^ jJj M ii õli pL-j aJc- 


Abu Hurairah sb meriwayatkan bahwa Nabi 
masuk ke dalam masjid, laiu ada seorang 
laki-laki masuk ke dalam masjid dan shalat. 
Kemudian orang itu datang dan memberi 
salam kepada Nabi šj|. Nabi j$jj menjawab 
salamnya kemudian bersabda: 


165 






"Kembali dan ulangilah shalatmu, karena 
kamu belum shalat !" 4 Orang itu kemudian 
mengulangi shalat dan kembali datang 
menghadap Nabi sambil memberi salam. 
Namun beliau kembali bersabda: 

"Kembali dan ulangilah shalatmu karena 
kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan 
orang ini sampai tiga kali. 

la pun berkata, "Demi Zat yang mengutus 
tuan dengan kebenaran, aku tidak bisa 
melakukan yang lebih baik dari itu. Maka 
ajarilah aku." 

Beliau pun bersabda: 

"Jika kamu mengerjakan shalat maka 
bertakbirlah, laiu bacalah ayat yang mudah 
dari Al-Qui^an bagimu. Kemudian rukuklah 
hingga kamu tumakninah dalam rukuk. 
Laiu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu 
berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai 
kamu tumakninah dalam sujud. Laiu angkat 
(kepalamu) untuk duduk hingga tumakninah 
dalam duduk. Setelah itu sujudlah sampai 
kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian 
lakukanlah itu semua dalam shalatmu 
seluruhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Perintah 
Rasulullah bagi orang yang tidak sempurna 
ruku'nya untuk mengulangi ( 122 )) 


DALIL TIDAK MENGERASKAN 
BACAAN BASMALAH 


HADITS KE-225 


o' Äi c$ej -W© 

bM% M ^ äi 

õJUil vj Ä zi\ o \ 


4 Artinya, kamu belum shalat secara benar (Shahth Al- 
Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 1/263) 


Anas 2 ® meriwayatkan bahwa Nabi jg, Abu 
Bakar, dan Ümar memulai shalat dengan 
membaca: Alhamdu lillõhi rabbil 'Älamin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apa 
yang dibaca setelah Takbirul Ihram (116)) 


TASYAHUD 


HADITS KE-226 

fi . . , * • i, • - > • - 

fLjA^Äl :jl3 

äJ? ^ P ^ jf fÜM &S 

ai jp fSui<J jiL. jp 

: jui jj?jdij Äi Ja ^ji 

£f^j£l pi lSü spSUl Äi 5 } 

fStlii 0131^13 ä c4*š)i : jiii 

Oli. fSilJi Äi ^)i tidi 

aaf jui j\i iii Äi tjU-iai äi ^ Jy 

4 J 1 S 5? i^i s ulii J' 

p ÄjLjj aa 0 ?^ äi^ii 

u j»^üi j^ i*j 

^ 1^.1 c^LJI yL r ybS* Vt:j 

»U—I 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Dahulu 
ketika kami shalat bersama Nabi $ 5 , 
kami membaca: Semoga keselamatan 
terlimpahkan kepada Allah sebelum hamba- 
Nya, semoga keselamatan terlimpah kepada 
Jibrii, Mika'il, kepada fulan dan fulan. Selesai 
shalat, beliau menghadapkan wajahnya 
kepada kami dan bersabda: "Sesungguhnya 
Allah adalah As-Salam, apabiia salah seorang 


166 



dari kalian duduk dalam shalat (taasyahud), 
hendaknya membaca: 

Semua penghormatan hanya milik Allah, 
juga shalawat dan kebaikan. Semoga 
keselamatan tercurah untukmu, wahai Nabi, 
juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga 
keselamatan juga tercurah untuk kami dan 
hamba-hamba Allah yang shalih. 

Sungguh, jika ia mengucapkannya, maka hai 
itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 
yang shalih baik di langit maupun di bumi, 
laiu melanjutkan: 

Aku bersaksi bahwa tiada Zat yang berhak 
diibadahi selain Allah, dan Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya. 

Setelah itu ia boleh memilih doa yang ia 
kehendaki" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: As- 
Salaam adalah nama dari nama-nama Allah 
Ta"ala (3)) 


.Penjelasan. 

õ&pšll : Jamak tJ. yaitu kepemilikan hakiki 
yang sempurna, : Maksudnya kalimat 
thayyibah, yaitu zikir kepada Allah, semuanya 
hak Allah. 

JJüS JlS (Sl : Hamba-hamba Allah yang ikhlas. 

t UiJl j xš- $ viit: Vtiradh antara 
sabda beliau, “Hamba-hamba shalih, * 
dengan sabda beliau, “Aku bersaksi bahwa 
tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan 
sebenamya) selain Allah.” 


MEMBACA SHALAWAT NABI Šg 
SETELAH TASYAHUD 

HADITS KE-227 

St: JÜl ‘ 


J 

•» 


4 J4A)I {jA 4 Jjji (iü Js-u&l 

jjij 13 L :jüi £ Uxfctl £ :cJiI fhj 
Ä\ j jZj £ fLj A& Ä\ 

£ &\ jit J? 

yy: jü f3uj J? cdi 

Jp jpj jp 

jp ^ Ji jö 

jpj frfÖS jp -M5C ji jö *2 

^ I' !*LySll <—"t* : d 

(iLfrl**»! 


Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan, 
Ka'ab bin Ujrah menemuiku, laiu berkata, 
"Maukah kamu aku beri hadiah yang aku 
dengar dari Nabi $£?" 

Aku jawab, "Ya, hadiahkanlah padaku." 

Laiu ia berkata, "Kami pernah bertanya 
kepada Rasulullah ^ Wahai Rasulullah, 
bagaimana cara kami bershalawat 
kepada Ahlul Bait, sementara Allah telah 
mengajarkan kepada kami bagaimana cara 
membaca salam kepada Anda?" Maka 
beliau bersabda, "Ucapkanlah: 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan kepada keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan 
kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. 
Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan 
berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji 
dan Mahamulia." 


167 






(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
( 10 )) 


HADITS KE-228 

•üõ Äi C$eJ Sofill»» jl -WA 

jlS Gtfi Jii äi JJij G :ipil ^J| 

^lll il^jS :j&j *1U. ÄI äi Jjij 
ä jp <4* Uf Ä& 45-fiil 4 jp 

^ Sjp 3 i?15i5 4 jp pijijj 

0# vi# '• :»1j*i^1 V^ V : j Pa-ji-i) 

(J-cL-1 


Abu Humaid As-Sa'idi ass meriwayatkan 
bahwa mereka (para shahabat) bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami 
harus bershalawat kepada Anda?" 

Maka Rasulullah ^ bersabda, "Ucapkanlah: 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad, istri-istrinya, dan anak 
keturunannya sebagaimana Engkau telah 
memberi shalawat kepada keluarga 
Ibrahim dan limpahkanlah berkah kepada 
Muhammad, istri-istrinya, dan anak 
keturunannya sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan berkah kepada keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji 
dan Mahamulia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
( 10 )) 


BACAAN SAMVALLAHU Li MAN 
HAMIDAH DAN ÄMIN 


HADITS KE-229 

Jj-y 0' ,4 -* <1)1 •jõi c|l V#» -WP 

f\ij\ j ii iii j ii jdij feüi äi äi 

äji «Juii aJj Gij ^iii .:a/- äi 
õ« a'^ž. iž=s5di jjlJjji jig ^ 


Oo* 
♦ • 

<Uj,i 


J-i*» vi# '*°«-jVsS' V (JjIäJI <»yä-i) 

aJ-I 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Jika imam 
membaca: SamVallähu liman hamidah 
(semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya), maka bacalah: Allahumma 
rabbanä wa lakal hamdu (Wahai Rabb kami, 
bagi-Mu segala pujian). Sungguh, barang 
siapa yang ucapannya bersamaan dengan 
ucapan malaikat, maka dosanya yang telah 
laiu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan "Allahumma Rabbana wa lakal 
Hamdu" (Ya Allah, Rabb kami, segala puji 
hanya milik-Mu) (125)) 


HADITS KE-230 

Sf Äi (sej J\ cJai 
JlS lil : jll p. aIIc- Äi Äi 
sUlii $ iisjSdi cJilj 

JJUUN jA&iiSj 9 *» I^äIjv-1 

vi# "t vl^ '• : j p*>>-I) 


168 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah bersabda: "Dika salah seorang 
dari kalian membaca 'amin' dan para malaikat 
yang ada di langit juga membaca 'amin', 
laiu salah satu bacaan (kalian) bersamaan 
dengan bacaan yang lain (malaikat), maka 
dosanya yang telah laiu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan " (10), Bab: 
Keutamaan mengucapkan 'amin' (112)) 


lild iA j jljJiJ Jj»» «»^ll 

‘0j\1 £ fy AyŠgj iSjj <\yjšJ# 
diij i&il .Jif p, Äi jil i»|5 

lpl!» \1 \j i Jui-I 
(a? 


HADITS KE-231 

j_pj S? <££ 4&1 (sej J\ -tr\ 

j \5 lil: jld jdlj Jlp Äi 4 &i 

Aj Id :ljiijÄd Stj o j jaxJi 

ui#. ^uSuil jjlSijl ^ 


A-Oi 


j4»- t_>L \W :0l iNl t-ibS" V :j cSjtiiJt 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah jg bersabda: "Dika imam membaca: 
Ghairil maghdhõbi 'alaihim waladh-dlällfn, 
maka bacalah: amin. Karena siapa yang 
bacaan amin- nya bersamaan dengan 
bacaan amin malaikat, maka dosanya yang 
telah laiu akan diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Makmum mengeraskan laial amin (113)) 


Anas bin Malik ess berkata, "Rasuiullah ^ 
pernah terjatuh dari kuda sehingga bagian 
lambung kanannya terluka. Laiu kami 
menjenguk beliau, tidak lama kemudian 
masuklah waktu shalat. Beliau shalat 
mengimami kami sambil duduk, maka kami 
juga shalat dengan duduk. Selesai shalat 
beliau bersabda: "Dijadikannya imam itu 
agar diikuti. Di ka ia takbir maka takbirlah. Dika 
ia rukuk maka rukuklah. Dika ia mengangkat 
kepala maka angkatlah kepala kalian. Dika 
ia mengucapkan: sami'allahu liman hamidah 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya) maka bacalah: rabbanä wa 
lakal hamdu (Ya Rabb kami, bagi-Mu segala 
pujian). Dan jika ia sujud maka sujudlah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengikuti dengan takbir ketika sujud (128)) 

—.Penjelasan-- 

: Mencakar. 


HADITS KE-232 

«ilfr 4 ÜI ($?j dÜli ,j«il 

fLj £& &\ & Ä :j\l 

toijju AaAP Ü> J J jI AjLu cd 

.s-rf ' '' Jt i s 

Uid iÜJuud tlJcPÜ u> 1^*09 o^Uall 


HADITS KE-233 


AÜt (jjfj -fYT 

fLj äi & Spj &> :cJü \£\ 
fy o^ijj j-*® ä 

:jvl Jjiši vÜIS üq 


169 






\l\j AyŠjÜ 6G «4j Jw- UjJ 

Lwjl>> j j Jua9 LJU- lilj {)j«3jl3 ^3j 

J**- Lii u-»L o^ :^jLS|I ujLS" V :j 

(«# 


Diriwayatkan dari Aisyah, Ummul Mukminin 
bahwa ia berkata, "Rasulullah %% pernah 
shalat di rumahnya ketika sakit. Beliau 
shalat dengan duduk, dan beberapa orang 
di belakang beliau shalat dengan berdiri. 
Maka beliau memberi isyarat kepada 
mereka agar duduk. Selesai shalat, beliau 
bersabda: "Sungguh, dijadikannya imam itu 
untuk diikuti. Jika ia rukuk maka rukuklah. Jika 
ia mengangkat kepalanya maka angkatlah 
kepala kalian. Dan jika ia shalat dengan 
duduk, maka shalatlah dengan duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti 
(51)) 


HAD1TS KE-234 


jis :j\3 *üi &\ C$e3 VJ& S} -tn 
p&fcy te äifhj iii iit te 

jli l$JJ '£j 1*15 -ii 

i*lj dij 4'te «te teMte 

ete '•tel Uju. te tyj <!j*4Uii juu, 

* *+• ? 

jijSõlt '-»Wši '-Ai M V -'j cSjLyJI «3-^š-t) 

(;^Ul c bälj 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Dijadikannya Imam itu untuk 
diikuti. Jika ia takbir maka takbirlah. Jika 
ia rukuk maka rukuklah. Jika ia membaea: 


samVaUähu liman homidah (Semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya) maka 
bacalah: rabbanõ wa lakal hamdu (Ya Rabb 
kami, bagi-Mu segala pujian). Jika ia sujud 
maka sujudlah. Dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah dengan duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban bertakbir ketika pembukaan 
shalat (82)) 


MENGGANTI IMAM JIKA 
BERHALANGAN 

HADITS KE-235 

* ■?»L * " * ■S ’,1 *•’* • " S <»!«* * * - 

Oi 4JJI -UP Oi AU) O* -Cro 

sf :oÜl Ü|\E jp ciiõ :jvl .jjp 
:cJ\3 jdij Ül j^ <il ^ £ 
: jUl cfLj iii ^i jil j? 

JU ^ ££ :JVl wGjjiiä A :dl Jtäll 

2a T ^* i•* i^I **cJ • ^ { Jj • 

tJ-^uLc-O Jju3 «UjLaa3 :cJ13 ^ 

iii ji jOl sjvlf «aIp ^(l ;ji$J ciS 
«'^ :UÜ jj :jdij dii 
:dJ\l £ JU ^ l£* : jG 4)1 G 

«4*JaP «^mulPIŠ J LvÕ 

G OGjj^L; ,U «S :dl jj :JÜl jGI 

iili ^ JU ^ j iii 4 ji jjij 

jiif ^ «^Ü ^ «ji^G 

G aGj^b ,U A dil JGJi j-^i jiil 

IS^I sSUü jdij ^ iil 5^)1 

••j* 


170 



M J} Jiflij &6 

äi ^6 «ujöu ^4 5 I 

tjjjfuJb ^io5 ^)l jJuuj A glfr 4jdt 4jjl 
J* ji tf :lLg Vfe 5® c>4 >1 jül 

jjl «iiÜjü j£-l cöl ■j+Z’ *3 jul 

i*-^ > | *\> + ^• £?. t*? • 

UÄJ^-I ^U>> 4-*JU J^>j 

*U*t% j==» J?!} 5^J 

6^' 4Ä fejfc «jiW £** >4 j?i »Tj ilü 
jUi^f: jtf t>& S il 
:JÜ <^aj jj v-uf j| oUl>l «Ajlf jj 

Ji ^ f**i r&Ä j^>4 j?? 

i^!5 o-&!5 ‘p^j *1' 

.lfr\j jJUj aIIc. 4&1 

. 0 / • i j • ^ ^ J ? ^ i i ^ *** ^ “ 

«j*U* ^ 4JJI Jp C*L>JJ :4JJI Ju*& JU 

Igfc jifc- U edi >>{ Vf & cSSš 

iO\i :Jl3 jJuj ÄÜl £giJl jöJJa j£ 

£L <\La il. jšsjfld cJ*£l 

j^CäJI £» jjjl <iÜ OsmuI J\3 4il 

:cÜ 

pjjJ ^L^/l Jji>- Lil <->L ®\ rpliSll i—<LS" V :j 


Hadits Aisyah. Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah m berkata, "Aku pernah menemui 
Aisyah laiu bertanya kepadanya, "Maukah 
engkau menceritakan kepadaku tentang 
sakitnya Rasulullah £g?" 


Aisyah menjawab, "Ya, keti ka sakit Nabi 
3 Ü semakin berat, beliau bertanya, apakah 
orang-orang sudah shalat?" 

Kami menjawab, "Belum, mereka masih 
menunggu Anda." 

Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, 
ambilkan aku air dalam bejana." Maka kami 
melaksanakan apa yang diminta beliau. 
Beliau laiu mändi, laiu berusaha berdiri dan 
berangkat, namun beliau jatuh pingsan. 
Setelah sadarkan diri, beliau kembali 
bertanya: Apakah orang-orang sudah 
shalat?" 

Kami menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, 
mereka masih menunggu Anda." Kemudian 
beliau berkata lagi, "Ambilkan aku air dalam 
bejana." 

Beliau laiu duduk dan mändi. Kemudian 
beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, 
namun beliau jatuh pingsan lagi. Setelah 
sadar kembali, beliau bertanya: Apakah 
orang-orang sudah shalat?" 

Kami menjawab lagi, "Belum, wahai 
Rasulullah, mereka masih menunggu Anda." 
Kemudian beliau berkata lagi, "Ambilkan 
aku air dalam bejana." Beliau laiu duduk 
dan mändi. Kemudian beliau berusaha untuk 
berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh 
dan pingsan lagi. Setelah sadarkan diri, 
beliau pun bertanya, "Apakah orang-orang 
sudah shalat?" 

Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi 
di masjid untuk shalat Isya di akhir waktu. Laiu 
Nabi 3 ® mengutus seseorang untuk menemui 
Abu Bakar dan memintanya untuk mengimami 
shalat. Maka utusan tersebut menemui Abu 
Bakar dan menyampaikan, "Sesungguhnya 
Rasulullah jgjj telah memerintahkan Anda 
untuk mengimami shalat." Laiu Abu Bakar — 
orang yang hatinya lembut— berkata, "Wahai 
Ilmar, pimpinlah orang-orang melaksanakan 
shalat." 


171 



Ümar menjawab, "Anda lebih berhak dalam 
masalah ini." Maka Abu Bakar memimpin 
shalat pada hari-hari ketika Nabi sakit. 
Kemudian ketika Nabi ägg mendapati tubuhnya 
lebih segar, beliau pun keluar rumah sambil 
berjalan dipapah oleh dua orang; salah 
satunya adalah Abbas untuk melaksanakan 
shalat Zhuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang 
mengimami shalat, ketika ia melihat beliau 
datang, Abu Bakar hendak mundur dari 
posisinya. Namun, Nabi memberi isyarat 
supaya ia tidak mundur. 

Kemudian beliau bersabda, "Dudukkanlah 
aku di sampingnya." Maka kami 
mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. 

Perawi berkata, "Maka jadilah Abu Bakar 
shalat dengan mengikuti shalat Nabi gjj 
sementara orang-orang mengikuti shalat 
Abu Bakar, dan saat itu Nabi ^ shalat sambil 
duduk." 

Ubaidullah berkata, "Aku menemui Abdullah 
bin Abbas dan berkata kepadanya, 
"Maukah Anda saya ceritakan sebuah 
hadits tentang sakitnya Rasulullah %% seperti 
yang disampaikan Aisyah?" Dia menjawab, 
"Sampaikanlah!" 

Maka aku menceritakan hadits yang 
disampaikan Aisyah. Abdullah bin Abbas 
tidak mengingkari sedikit pun dari apa yang 
aku ceritakan selain ia bertanya kepadaku, 
"Apakah Aisyah menyebutkan nama läki¬ 
läki yang bersama Abbas?" Aku menjawab, 
"Tidak." la pun berkata, "Dia adalah Ali bin 
Abu Thalib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Sesunggunhnya dijadikan imam untuk diikuti 
(51)) 


-Penjeiasan- 

jiS: Penyakitnya kian parah. 

: Bak tempat mencuci baju. Az- 
Zamakhsyari berkata, "Disebut demikian 


karena tempat ini digunakan untuk mencelup 
pakaian.” 

: Agar ia bangun dengan susah payah. 
: Berkumpul. 


HADITS KE-236 
-• - 


Q :cJ\5 41 * We 

«Jiy && &\ IM j2 

it 

oSU-j JaŽ J&j 

I -ulfr JÜl iyi~\ tfJj 

JaJ :JÜl citf U 

A :cÜ rfijfc ^5 Jä ^ 

i-A i_jU U ujUS" o\ : j 


Aisyah ® berkata, "Ketika Nabi sakit 
dan semakin keras sakitnya, beliau meminta 
izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di 
rumahku, laiu diizinkan. Beliau keluar dengan 
berjalan tertatih, dan kedua käki beliau 
diseret di atas tanah. Saat itu beliau dibantu 
oleh Al-Abbas dan satu orang lainnya." 

Ubaidullah berkata, "Aku menceritakan 
kepada Ibnu Abbas apa yang diceritakan 
oleh Aisyah. Maka ia bertanya kepadaku, 
"Tahukah kamu siapa orang yang lain itu, 
yang tidak disebut namanya oleh Aisyah?" 
Aku jawab, "Aku tidak tahu." Laiu, ia berkata, 
"Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah suami kepada istrinya dan istri 
kepada suaminya (14)) 


172 






) 


..Penjelasan. 

>%-j &£ : Berjalan dengan menimbulkan 
bekas di tanah seakan membuat garis 
(berjalan tertatih-tatih). 


HADITS KE-237 


Jj juÜ :cJ\Ž (ÄJLalt -ffV 
£ c§& uj euS a& äi Jõ äi 
44 6' \ jj* ifö 

^ Vj IjuI a*& f\Š S£j ojJu Jtöl 

<4j Jtöl filis ÜIÜ J*i }% ji Ajf 

aJõ Äi Jõ 4AJ1 j^j eU3 oi oijü 

M&Mp 

j-a «-jU AV Tt :j (jjjliül 

|Ju<^ (jlt 


Aisyah <g$ berkata, "Aku selalu meminta 
Rasulullah mempertimbangkan itu 
(penunjukan Abu Bakar sebagai imam 
shalat). Tidak ada hai yang membuatku 
banyak meminta beliau mempertimbangkan 
itu selain karena aku tidak yakin bahwa 
orang-orang akan menyukai seseorang yang 
menggantikan beliau. 

Selain itu, aku melFhat bahwa tidak akan ada 
seorang pun yang bisa menggantikan beliau, 
kecuali orang-orang tidak akan senang 
kepadanya. Oleh karena itu, aku ingin 
Rasulullah menggantikan (penunjukan) itu 
dari Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyerangan" (64), Bab: 
Sakitnya Nabi žj§ dan wafatnya (83)) 


HADITS KE-238 

J \y*j j Zyt \+} :cJl$ (ÄJtolft (£ojU- -fTA 

* 

*Arf õu ^aSi iõj; fLj aJõ &\ Jõ 4A)i 

UI \jjA :JU3 o^Lall 

?• f • - i"? *| >1 »Ö|| ?->!• 

uA ^l ;? J - ^ 3 

x\A: .t?u. t :u- •.tui 



jjf gä ^ISIU jõ# >J Ui ^ (O^ 

0£ 443 t^l 

£^>*3 *i*> A yij 

M$ Sfi6 ‘^jii 6* Š>u£ A^J 

jiy a^õ Äi Jõ ^ji di UjS oi 

õ^ 3 jj J* ii oi 

M.MÄ pM äi Jõ ^11 

j£su £jl s^Ušj 5jJ^4 j-^Ij 
0 * ' 

Jo- ujU TA :(3üSll cjtS" V yJjUvJI 




Aisyah berkata, "Ketika Rasulullah žg 
sakit yang menyebabkan beliau wafat, 
tibalah waktu shalat dan dikumandangkan 
azan. Laiu beliau memerintahkan (kepada 
para istrinya), 'Suruhlah Abu Bakar untuk 
mengimami shalat bersama orang-orang.' 

Laiu dikatakan kepada beliau, 'Sungguh, 
Abu Bakar itu orang yang lemah dan mudah 
menangis (saat membaca Al-Qu^an). 
Dia tidak akan mampu menggantikan 
Anda mengimami shalat.' Beliau kembali 
mengulangi ucapannya, dan mereka juga 
memberi jawaban yang sama. Hai itu terus 
berulang hingga tiga kali. Akhirnya beliau pun 
bersabda, 'Kalian ini seperti istri-fstri Yusufl 


173 






Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami 
shalat.' 

Maka keluarlah Abu Bakar untuk (mengimami) 
shalat. Tiba-tiba beliau merasa agak enak 
badannya, sehingga beliau keluar ke masjid 
dengan dipapah oleh dua orang. Sepertinya 
aku melihat kedua käki beliau menyentuh 
tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau. 
Abu Bakar bemiat untuk mundur namun Nabi 
Ü mencegahnya dengan isyarat agar ia 
tetap pada posisinya. Kemudian beliau di 
dudukkan di sisi Abu Bakar. Nabi jgjj shalat 
dan Abu Bakar shalat mengikuti beliau, dan 
orang-orang shalat mengikuti Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Batasan 
orang yang sakit untuk menghadiri shalat 
jamaah (39)) 


...Penjelasan- 

JL.i: yang berarti , berawal dari kata 

yang berarti sangat sedih, hati lembut, 
dan mudah menangis. 

<s'A +>: Berjalan. 

jUilt : Menyeret kedua käki tanpa 
bertumpu pada keduanya. 


HADITS K.E-239 


UJ :cJl5 iül -fVA 

jV j sif fbj & Äi iii JÖ 

<M M 4 bs : 

fe >? rf Sl 4»' 5 ažifi ‘j-% 

" l-ii ^ I) ^i"i S-* • i««■ ?• } 

J <iUU* |UU U Jj-* AjIj uu«4jl 

lüsöb d s,ji 6>i jll 

«JL-yl d Sl Jy cJJši 

JLVŠJI S «2U& ^ js Žjj 


d «oljS 4 *^ JSft S^di: j\3 
j^j sSui $ j*s üli ^4 St j =4 

.lk *Ju 3 fLj Äi Äi 

‘Oikj 5^ pUl 

^ * i " *>* + .öT** • -*tl *1* * 5 -* 

jr^i JiO Jj^ 

j-* 4ÜI aJJ Ujb tp*^> j=** Jil 

* 5 * Äi Ja äi a** .fLj aIIp äi 
il 5Ö »>u jU3 S* ^ :Lj 

Artk <U )1 ^9 4jjl J \*ytj S^C? 

<J >*5 i?' <5^5 J-au jkj 

õSüu SjJoü J^ajij * 3 * Äi J* äi 

*■ # "" 

jjL Jayll I—Aj “VA V (JJjlitJt 


Aisyah & berkata, "Ketika sakit Rasulullah ^ 
semakin parah, Bilal datang menemui beliau 
mengabarkan bahwa waktu shalat telah 
tiba. Beliau laiu berkata, 'Kalian suruhlah 
Abu Bakar untuk memimpin shalat jamaah 
bersama orang banyak.' 

Aku laiu berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki 
yang lemah lembut, jika ia menggantikan 
tuan, maka suaranya tidak akan bisa 
didengar oleh orang-orang. Alangkah lebih 
baik bila tuan menyuruh Ümar/ 

Maka beliau pun bersabda, 'Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin shalat bersama orang- 
orang.' Kemudian aku sampaikan kepada 
Hafshah, 'Katakanlah kepada beliau, Abu 
Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah 
lembut. Dika ia menggantikan posisi tuan, 
maka ia tidak akan dapat memperdengarkan 


174 






suara bacaannya kepada orang-orang. 
Alangkah lebih baik bila tuan menyuruh 
Ümar, sebab Abu Bakar mudah menangis 
(dalam shalat). Untuk itu, sebaiknya suruhlah 
Ümar untuk memimpin shalat orang-orang.' 

Maka bersabdalah Rasulullah Ijg, 'Sungguh 
kalian ini seperti istri-istrinya Yusuf. 5 Suruhlah 
Abu Bakar shalat bersama orang-orang.' 

Kemudian ketika Abu Bakar sudah memulai 
shalat, tubuh beliau terasa enak, beliau 
pun keluar rumah dengan dipapah oleh 
dua orang laki-laki. Dan seolah aku melihat 
beliau berjalan dengan menyeret kakinya di 
atas tanah, hingga masuk ke dalam masjid. 
Tatkala Abu Bakar mendengar kedatangan 
beliau maka ia pun hendak mundur. 

Namun Rasulullah sü memberi isyarat 
kepadanya. Laiu tibalah Rasulullah sü hingga 
beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. 
Abu Bakar shalat dengan bediri sedangkan 
Rasulullah jü shalat dengan duduk. Abu 
Bakar shalat mengikuti Rasulullah sü* dan 
orang-orang mengikuti Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Seseorang mengikuti imam dan manusia 
mengikuti orang yang diikuti (68)) 


HADITS KE-240 

• * • + 


(f Zfo gl jjl ii M- -tl* 

d 5? iiiiij p *2* äi ^ii 

Õ&Ü & õtü 3y p 

iili tpLiaM 3 tjyua 

j4 j&i pi 


5 Maksudnya antara Aisyah dan istri-istri Yusuf memiliki 
kesamaan dalam hai memiliki keinginan dan desakan 
untuk memperoleh apa yang mereka inginkan (Syarb An- 
Nawawi 'Ala Muslim 4/140) 


*. + • * * äi . >* • * 4 

<ti*|0-|tal tUÄAS 43 jJ 

4^ ÄI ^ ^ 

tulöll jp>ru jji «filj 

õf jLj äi ^ jiSÖ «sUu 

l*' • ^ tl * * ^ «Cl I ^ fj 

W 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik Al- 
Anshari—ia mengikuti Nabi sü» melayani, dan 
menjadi shahabat beliau—bahwa Abu Bakar 
mengimami shalat para shahabat ketika Nabi 
sakit yang menyebabkan wafatnya. Pada 
hari Senin ketika orang-orang berada dalam 
barisan shalat, Nabi sü menyingkap tabir 
kamar melihat kepada kami. Beliau berdiri, 
wajahnya seperti kertas. Kemudian beliau 
tersenyum tertawa. 

Kami hampir batal karena gembira 
melihat Nabi sü- Laiu Abu Bakar hendak 
mundur bergabung dengan barisan 
di belakangnya. la mengira bahwa 

Nabi sü akan keluar untuk shalat. Maka Nabi 
jg memberi isyarat supaya menyempurnakan 
shalat. Setelah itu beliau menutup tabir. Beliau 
wafat pada hari tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" ( 10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih 
berhak menjadi imam (46)) 

-Penjelasan- 

üjj Jfe*: Wajahnya seakan lembaran 
mushaf, sisi kesamaannya; lembut, bersih, 
indah, dan menawan. 

£&■ j& J&j : Mundur. 


175 






HADITS KE-241 


HADITS KE-242 


fJ :jvl iile. Äi jJi vL;^ 

&in <&s {Lj & äi 

iiil i " .iii * • » -: s s— • - «•>? * 

4A)l (J-o AÜI JUs ‘^JUtÜ _^=U jjl i»jbji3 

4-j £*3 vili «tfjS ouiu fLj ^ 
5^ ujJlj ii ‘jjuijj 4ic. äi -gl)i 

^L»j aIIc. ÄI ^jiJl ^ ^äj { ~k&\ 

p^J Aji 6, AUl ^giJl li J li <UJ Ijir*' 

*» cP tf» Jj| *5*5 ÜM #1 Ji 

oli Jo- aJl£ jJuu |Jl 9 «oli«M JLjj aJl& 

(JUJl JäI i_>4 tl ^)liS/l <Jüš 1* :j lSjUÜI Aa-ji.1) 

(<*U}IL &-\ 


Anas bin Malik m berkata, "Tiga hari 
Nabi $3j tidak keluar rumah. Ketika iqamat 
dikumandangkan, Abu Bakar maju (sebagai 
imam). Nabi berada di balik tabir laiu 
menyingkapnya. Ketika tampak wajah Nabi 
2fŠ< kärni belum pemah melihat pemandangan 
yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi sü 
saat tampak itu. Laiu Nabi ^ memberi isyarat 
dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk 
maju (menjadi imam). Laiu beliau menutup 
tabir kembali. Sejak itu beliau tidak dapat 
ditemui lagi hingga wafat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan, lebih 
berhak menjadi imam (46)) 

..Penjelasan.. 

fi-J älil Ji <iil ^ jtiS: yaitu Nabi |g 
mengarabii tabir penghaiang. 


< ** h« •** *" ^ «" • J j ^ • -* 

Ä lil . A t I i* 1 t A. 


{J°j* ‘AiC- Aül {jfcj (^l d U ij» -?tf 

:jül j&ä Ä ÄI Ji £*l 

Jandil g^UjiaJlS jžruUiljJi 

(|)l iili lii ISI 

:Jlll «oSlxl j£rw UI Ijji :J\| 

cM* j4i >4 4 4S 

jij*l£Äi 

JJajülj jJluJI JaI i_>U n v-jVsS” V : j tSjLOl 

(õU^/b Js-t 


Abu Musa m berkata, "Ketika sakit Nabi 
semakin parah, beliau berkata, 'Suruhlah 
Abu Bakar untuk mengimami shalat orang- 
orang.' Aisyah berkata, "Sungguh, Abu Bakar 
adalah orang yang lemah (hatinya mudah 
menangis). 3ika harus menggantikan Anda, 
ia tidak akan mampu mengimami shalat 
orang-orang.' 

Beliau berkata lagi, 'Suruhlah Abu Bakar 
untuk mengimami shalat orang-orang.' 
Aisyah kembali mengulangi jawabannya. 
Maka beliau pun bersabda, 'Suruhlah Abu 
Bakar untuk mengimami shalat orang-orang. 
Kalian ini seperti istri-istri Yusufl' 

Maka seorang utusan menemuinya (Abu 
Bakar), laiu ia mengimami shalat ketika Nabi 
masih hidup." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Orang 
yang berilmu dan memiliki keutamaan, lebih 
berhak menjadi imam (46)) 


176 






JAMA*AH BOLEH MENGANGKAT IMAM 
JIKA IMAM (RAWATIB) TERLAMBAT 
DAN TIDAK KHAWATIR BERAKIBAT 
BURUK 


HADITS KE-243 

j 0 ^ jj | $ ii * < • . • < ) • ^ 

4Äli iju J*-, clo A>- — 

J5 i—Jki pJUy 4JU5 4Ül ^1 4JL£ 

JJtl 5 ii Jj »* t + < 1 I .1 « I*” * • < < 

..XaJt cjU» .(Hftj g jj~c ^ 

ojöb :jui .^ J\ ji 

“ ^ x ^ ^ 

äi jjlj ‘>J Jii (U5: j\l 0A 

«£&! £ J^\i3|3 j&ij äi 

j£sü jjI t^UJl gtuaÄ njua}\ £ lJLsJ 

J^JaŠJl Jollil j#! lill <4pUi $ S 
<fLj *3* äi & äi j^j 6Jä 
o? jd^j äi äi 4\ jtä 

4jJu <U£ 4JJl (j£?j ^žsü jjl £3^3 «Üj&i C^J»I 

^ ä 1 ä 1 j^j aj 0 ^ 1 u ^ äi ju^J 
^j£H Ji. >J ^5 «2Ui # fLj 

|Üuoj 4*Lfr 4JJI 4jjl Jj-jj pJUjj mJLaII Ü. 

U j£=u UI U :Jll <c3^2üI illi i^ea3 

aW itf U :>u y\ JÜ3 eiiui il c4ü ji 

" 0 ^ ^ 

** i.l t| i ^ I *«"' <•»» < X i ® 1 C^l ^ N | 

J-i 4)1 jij Jl <U1 ä 3 <j[l 

äi äi jji.j jiü ijlij äi 

AjlJ *y> JgjJažM jl3^I ^žsCülJ (^ U :jüuuj 

(4^)1 c*ižil £vm<j lil Aili Ai^Utf (3 

*UiJJ jiiüJl di} 

^Ul pjj J».i v_jVj ^ :0'^' V^* : (3 

0^1 .Urõ 


Sahal bin Sa'd As-Sa'idi m meriwayatkan 
bahwa suatu hari Rasulullah ^ pergi menemui 
Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan 
mereka. Maka tibalah waktu shalat, laiu 
ada seorang muadzin menemui Abu Bakar 
seraya menanyakan, "Apakah Anda 
mau mengimami shalat, sehingga aku 
kumandangkan iqamat?" 

Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar 
memimpin shalat. 

Tak lama kemudian datanglah Rasulullah 
Šgj sedangkan orang-orang sedang 
melaksanakan shalat, laiu beliau bergabung 
ke dalam shaf. Orang-orang kemudian 
memberi peringatan dengan bertepuk 
tangan, namun Abu Bakar tidak menoleh 
dalam shalatnya itu. Ketika suara tepukan 
semakin banyak. Abu Bakar menoleh dan ia 
melihat ada Rasulullah Rasulullah $!§ pun 
memberi isyarat yang maksudnya: Tetaplah 
kamu pada posisimu. 

Abu Bakar mengangkat kedua tangannya 
laiu memuji Allah atas perintah Rasulullah 
tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur dan 
masuk ke dalam barisan. Laiu Rasulullah žg 
maju dan melanjutkan shalat. Setelah shalat 
selesai, beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, 
apa yang menghalangimu untuk tetap di 
tempatmu ketika aku perintahkan?" 

Abu Bakar menjawab, "Tidaklah patut 
rasanya bagi Ibnu Abi Qahafah memimpin 
shalat di depan Rasulullah." 

Maka Rasulullah $3j bertanya, "Mengapa 
kalian tädi banyak bertepuk tangan? Barang 
siapa menjadi makmum laiu merasa ada 
kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia 
membaca tasbih. Karena jika dibacakan 
tasbih, dia (imam) akan memerhatikannya. 
Sedangkan tepukan (adalah isyarat) bagi 
wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Barang 
siapa yang masuk untuk mengimami manusia, 


177 



kemudian datang imam yang pertama, maka 
yang lain diakhirkan (48)) 





-Penjelasan-- 

Siapa mengalami sesuatu. 

Hendaklah mengucapkan, 


"Subhänalläh.” 


MEMBACA TASBIH BAGI LÄKI¬ 
LÄKI DAN TEPUK TANGAN BAGI 
PEREMPUAN JIKA MENGINGATKAN 
IMAM DALAM SHALAT 


«Üfi- 4JJ1 &?j Yj& dõji- -?tt 

«JlfjU :JVd fLj &\ ^)l 

gUllJ 


HADITS KE-244 


(jjA-asM <_Aj o :3^LaH j (£jUdl A^s-I) 

(.LjJJ 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi gjj; 
bersabda: "Ucapan tasbih buat laki-laki 
sedangkan tepuk tangan buat perempuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Bertepuk bagi wanita (5)) 


PERINTAH MEMPERBAGUS, 
MENYEMPURNAKAN SHALAT, 
DAN KHUSYUK DALAM SHALAT 


HADITS KE-245 


51 &\ j>\ -?te 

bYj j* :JVI «jdy &\ & dil 


% U 4JJ13I i$> §& 

*!3j i>? (ii 

(ÄkaJl 


Abu Hurairah ae meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jj|g bersabda: "Apakah kalian 
lihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah 
tersembunyi bagiku khusyuk dan rukuk kalian. 
Sungguh, aku dapat melihat kalian dari 
belakang punggungku." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat", Bab: 
Nasihat imam kepada makmum tentang 
kesempurnaan shalat dan menyebutkan 
kiblat (40)) 


HADITS KE-246 

• * * 
<£o. 

? - 


jü (AJLfr d&l £$fej dUU jj -fll 

£/j)i ju jaij äi ^11 
>4jj vi» j- jj jiigS 

*.r • -r.s 

bl :Jb 

(s^Ldll J t—A j AA :^)tõSft t-AsS” V : j *»j>I) 


Anas bin Malik ae meriwayatkan dari Nabi 
sgš, beliau bersabda: "Luruskanlah rukuk dan 
sujud. Demi Allah, aku dapat melihat kalian 
dari belakangku." Atau, mungkin beliau 
mengatakan, "Aku dapat melihat kalian dari 
belakangku ketika kalian rukuk dan sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Khusuk 
dalam shalat (88)) 


6 Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini termasuk 
keknususan yang dimiliki Rasulullah jg. Karena itu, Al- 
Bukhari juga mengeluarkan hadits ini dalam bab Tanda- 
Tanda Kenabian. ('Umdatul Qärt Syarh Al-Bukhärt Al- 
'Ain! 4/157) 


178 






LARANGAN MENDAHULUIIMAM 
DENGAN RUKUK ATAU SUJUD DAN 
LAINNYA 


<_j\j Vt *_jUS” \* : j 


HADITS KE-247 

I cf ÄI s£i J\ <L\»i -uv 
ui : Jvl «jdlj di &i 
jf p ujfi J 3 iii' j 5 j iSj ^iiiyji H jf 
igjp iil ££ ji <jl>; jitj Üij iil 


S^i ^ 


0 

^y* l»Jl <-Aj oy i^liSlI <—*bS" \* (jljlšOl *j»y£.t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
$ 5 , beliau bersabda: "Tidak takutkah salah 
seorang dari kalian, atau apakah salah 
seorang dari kalian tidak takut, jika ia 
mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah 
akan menjadikan kepalanya kepala keledai, 
atau Allah akan menjadikan wujudnya wujud 
keledai ?" 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Dosa 
bagi siapa yang mengangkat kepalanya 
sebelum imam (53)) 


Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
ÜŠ, beliau bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, 
karena meluruskan shaf adalah bagian dari 
penegakan (penyempurnaan) shalat 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" ( 10 ), Bab: 
Lurusnya barisan shaf adalah bagian dari 
kesempurnaan shalat (74)) 


HADITS KE-249 


tjJUj dx- 4JJl ^]| 5l I dox > - -TiA 

di» j*£»l;l üü :jll 

XX- ijjÄ-all ktyJÄ V\ i r >b5' V tjjjliwJl 4j»yi-t) 

(tftJmjj 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi 5 ^ 
bersabda: "Luruskanlah shaf, sesungguhnya 
aku dapat melihat kalian dari balik 
punggungku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meluruskan barisan baik ketika berdiri dan 
sefe/ahnya(71)) 


MENYAMAKAN DAN MELURUSKAN 
BARISAN SHALAT 

HADITS KE-248 

(4*£> 4ÜI Csfej — ^ LA 

^ OÜ fMÜi :Jvl «jdij di Al 
j^Usi 1 iiiii õ^« cJjjLõii 


HADITS KE-250 


: JÜ ^dl õi oU*^l ®* 

ifUjl# ojdj : fLj di äi ju» j\i 

XX- i_>\, Vt V 

(Iajuuj <Uli^/l 


7 Hadits ini menegaskan haram bagi makmum mengangkat 
kepalanya dari sujud dan rukuk sebelum imam. Siapa 
saja yang melakukannya maka Allah mengancam akan 
menguban wujudnya menjadi wujud keledai. IFathul B3rt 
Ibnu Rajab 5/90) 


Nu'man bin Basyir m berkata, "Nabi 
bersabda: 'Kalian luruskan shaf kalian, 


179 



atau Allah akan memalingkan wajah-wajah 
kalianl" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meluruskan barisan baik ketika berdiri dan 
setelahnya (71)) 

-Penjelasan.-.. 

*a\ : Allah akan menlmpakan 

perselisihan. 

oa? : Dengan mengalihaknnya dari 
tempatnya jika kalian tidak meluruskan shaf- 
shaf sebagai balasan setimpal. 


HADITS KE-251 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Undian 
dalam azan (9)) 

.Penjelasan-. 

: Mengundi. 

: Takbir untuk shalat, : shalat isya’ 
beijamaah. 

JJJi : Berjalan dengan kedua tangan dan 
kedua lutut, atau dengan mengesot. 


5HAF PEREMPUAN Dl BELAKANG 
LAKI-LAKI DAN DILARANG 
MENGANGKAT KEPALA DARI SUJUD 
SEBELUM LAKI-LAKI 


JU j&u jS: j\Š jdlj &\ & &\ 

õ\\ jjS* p p ^ 10^13 


j u Ä a*SÄ 

(tlb^ll i) % t^liSll ybS" V 


HADITS KE-252 


:Jv3 tAJL fc 4JÜi Csfej /jJ J^«>i —^0? 

■ * ' > ^ *” 

J* jfl» £ fe* 5* 

JIa> 3 »g£JaM jp io|\c. 

jifjJi $f$ &- c& ** ^ 

CjU 

(li. * 7 uijtll lil v^U 1 A tSjliül 4»y>t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Seandainya 
manusia mengetahui apa (kebaikan) yang 
terdapat pada azan dan shaf awal, laiu 
mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali 
dengan cara mengundi, niscaya mereka 
akan melakukannya. Seandainya mereka 
mengetahui kebaikan yang terdapat dalam 
bersegera (menuju shalat), niscaya mereka 
akan berlomba-lomba. Dan seandainya 
mereka mengetahui kebaikan yang terdapat 
pada shalat 'Isya dan Shubuh, niscaya 
mereka akan mendatanginya walaupun 
harus dengan merangkak." 


Sahal bin Sa'd m berkata, "Kaum laki-laki 
shalat bersama Nabi jg dengan mengikatkan 
kain pada leher-leher mereka seperti bayi. 
Laiu dikatakan kepada kaum wanita, 
'Janganlah kalian mengangkat kepala kalian 
hingga para laki-laki telah duduk.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian sempit (6)) 


180 









PEREMPUAN BOLEH PERGI KE MASJID 
JIKA TIDAK TAKUT FITNAH DAN 
TIDAK MEMAKAI MINYAK WANGI 


HADITS KE-253 


<u)l ^ c- jjI liuoj- -f er 

O^uthJl (Jl f£=>jS-\ l\y»\ OüjüL*j| :fLj 


• . 


»tjil (jlõij—I «_jU \M v-»bS" IV ^5jUxJI 

(•jpj -^—11 Jl jrJ Wjj 


Ibnu Ümar meriwayatkan dari Nabi $$ : "3ika 
istri salah seorang dari kaiian minta izin pergi 
ke masjid, jangan melarangnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Istri 
meminta izin kepada suaminya untuk keluar 
menu ju masjid atau yang lainnya (116)) 


HADITS KE-254 


:jü Äi (sej -fol 

j AiL*Jlj ^iaJl »^L 2 > qjiž JIaJ Sl^ol oõ€ 
Jjj õU^ jü ^ Jlia *e.uil 

uj ; õjü jäj äil :jž=j ^ õ? jüjj 

? «" i . I | I J y *1 * 1 ''' 9 *" 

Jj3 A jCUj -JÜ 

4)1 äi zuji£^ Sl :jdij ^ äi 

,jj <lll jufc Lja>- vjL >r ^jL 5” : j 

(ju* 


Ibnu Ümar ® berkata, "Istri Ümar ikut 
menghadiri shalat Shubuh dan Isya 
berjamaah di masjid, laiu ia ditegun Mengapa 
kamu pergi ke masjid padahal kamu tahu 
bahwa Ümar tidak suka Ku dan ia cemburu? 


la menjawab: Apa yang menghalanginya 
(Ümar) melarangku? Si penanya berkata: 
Yang menghalanginya adalah sabda 
Rasulullah $§: Janganlah kaiian melarang 
para wanita mendatangi masjid-masjid 
Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abdullah bin 
Muhammad (13)) 


HADITS K.E-255 
•T • ?i? i •**" >*. 


3jSl jj :ciü (I 4 I& 4)1 C$?j cLI-v*- -fee 

iUlil iail U j&*j 41* ÄI & ÄI j^j 

^Li (j-UI jUiill cjL u>LS* V :j tjgLwJl o-jj-l) 

(jJUil 


Aisyah ® berkata, "Seandainya Rasulullah 
H mengetahui apa yang telah diperbuat 
oleh para wanita sekarang ini, niscaya beliau 
akan melarang mereka pergi ke masjid 
sebagaimana dilarangnya para wanita Bani 
Israil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan u (10), Bab: 
Penantian manusia datangnya seorang imam 
yang berilmu (163)) 


PERTENGAHAN ANTARA KERAS DAN 
PELAN DALAM BACAAN SHALAT 


HADITS KE-256 
%) 4)1 ($&j {jü^’ 

cJ/I: jll (li oit£ % elsSUu^Ž 
iSi Äi Ä' 


181 



• *»*, «J Tfl «li * ^ ^ • ** • J? i ^ ^ 

^*oj (J I^JÜI j ^ **3 Aj^ 


j# Vj) JUü äi jul Mi ;£ jSj äj!i 

düSUw^Ž S (\i ^ % dfr* 


<3JSk^o\ 'Jc, \^j ci& S/j £*Ja 

Vj j*uif (V- ^ Ä ^55) j£-4 * 

5T^i31 ülle- IjÄp-t 

*)_}il :Jl»j Jji v->U U :jua~jsll vjte^" W :j ^SjlivJI A>^>1) 

(Oj ^-l Ä£sü^l 1 j A_Juu 


“Dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu," yaitu dalam 
membaea baeaan shalat, "Dan janganlah 
pula merendahkannya,” jangan pula 
merendahkan suaramu, "Dan carilah,” 
carilah, "Jalan tengah di antara kedua itu,” 
pertengahan di antara dua hai tersebut, tidak 
berlebihan dan tidak lalai. 


MENDENGARKAN BACAAN 


Ibnu Abbas m meriwayatkan berkenaan 
ayat: Dan janganlah engkau mengeraskan 
baeaan shalatmu dan jangan pula engkau 
merendahkan bacaannya. (Al-lsrä': 110), ayat 
ini diturunkan kepada Rasulullah $=$ ketika 
masih sembunyi-sembunyi di Mekah. Ketika 
itu, jika beliau mengeraskan bacaannya, 
maka kaum musyrikin dapat mendengarnya 
sehingga mereka mencela AI-QuKan, yang 
menurunkannya, dan yang membawanya. 

Maka Allah menurunkan ayat: Jangan kamu 
mengeraskan baeaan shalatmu dan jangan 
pula merendahkannya. (Al-lsrä': 110). Jangan 
mengeraskan bacaanmu sehingga terdengar 
oleh orang-orang musyrik, tapi jangan pula 
kamu merendahkannya dari shahabat- 
shahabatmu sehingga mereka tidak bisa 
mendengarnya. Dan carilah jalan tengah 
di antara keduanycr, perdengarkanlah 
kepada shahabatmu tapi jangan keras- 
keras (membaeanya) supaya mereka dapat 
mempelajari AI-QuKan darimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Allah menurunkannya dengan 
ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi 
saksi" (34)) 


- Penjelasan • 


HADITS KJE-257 


<0^3 (j tdJLS. Ajjl {Cfj Jjl 

&5 5^ :JÜ (aj JSJci tia Aj S) 

t/ji 1 ^ ji-j *5* äi äi 

«aIp iE -41 A^üj aj ? q aj iL? 55 

^ *?äi äi JjiÜ 
«asu aj jgi S) (üoii ^ fJ 
^ 5i £1* :Jvl i** iglft oj AJ 
iSü (aITjI ^J\3 SU^S iSü) Ailjij 4 
i? tö* (Z\z 5j £) g&j Jisijli 

Jjjo- oUl lil jKi :Jll cUUlL üud 

är.üjU^^viS iSil 

<_jIj t :*j«UäJI ; 1>M Yo "\o : j Aj-jj-i) 

(.Ui^i tiÜ :*lji 


Ibnu Abbas m berkata mengenai firman-Nya: 
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk 
(membaea) Al-Qufan karena hendak eepat- 
eepat (menguasai)nya, "Apabila Jibril turun 
kepada Rasulullah $jj dengan membawa 
wahyu, maka biasanya beliau menggerakkan 
lisan dan kedua bibirnya, sehingga itu terasa 


182 






berat oleh beliau. ... laiu Allah menurunkan 
ayat yang tercantum di dalam surat Al- 
Qiyamah: J anganlah kamugerakkan lidahmu 
untuk (membaca) Ai-Qufan karena hendak 
cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya 
atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
dan (membuatmu pandai) membacanya. 
Maksudnya, Kamilah yang akan 

mengumpulkannya di dalam dadamu dan 
membuatmu pandai membacanya. 

Apabila Kami telah selesai membacakannya 
maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, 
apabila kami menurunkannya maka 
dengarkanlah. Kemudian, sesungguhnya 
atas tanggungan Kamilah pen/elasannya. 
Maksudnya, Kamilah yang akan 

menjelaskannya melalui lisanmu. 

Maka, setelah itu jika beliau didatangi Dibril, 
beliau menunduk. Setelah Dibril pergi, beliau 
membacanya sebagaimana Allah janjikan 
pada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Ai- 
Qiyamah (75), Bab: Firman-Nya: "Apabila 
Kami telah selesai membacakannya" (2)) 

---Penjelasan- 

: Saat wahyu turun, karena beratnya 
saat itu. Kondisi berat ini terlihat pada diri 
beliau kala wahyu turun kepada beliau. 


HADITS KE-258 

& S) jtftf & -fA 

& Al (* Aj 

Ca £> Jjj&l lys Al 

fU U#>i ii *3* 

• j . > »•»* + **\ 9 - ‘•i-^ 

(ioA^-l Jljl; jjU»> JJ X&* JA) J-*-» 

” <■ 0 


jjl C-j|3 uf UjŽj£-l UI =(gÄ jj' jfr 

(J 1*5 4Jdl JJill aJüLw 

A** Sj AJ itfU AJ jg£ S) 

išb) 4^ JV5 (aSTjIj 

£&õlp) cJ \3 $ : jii (S# 

Ai 56I ji uj* ji p (iig 

^1 svsf 131 «au & «fbj gu Ai 

fbjA^Äi^ $\ ^ jj^g- jtöi iS)S 

sb ^ 

Of uy uIj t ^ 

(j.,&',«..j 


Hadits Ibnu Abbas tentang firman Allah: 
"(Dangan kamu gerakkan lisanmu)" (Qs. Al- 
Qiyamah: 16). Ibnu Abbas berkata, "Nabi 
merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu 
yang diturunkan sehingga beliau gerak- 
gerakkan kedua bibirnya." Ibnu Abbas lantas 
berkata kepadaku, "Maka aku gerakkan 
keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah 
jg menggerakkan keduanya." Sa'id 
berkata, "Dan aku menggerakkan keduanya 
sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan 
keduanya," Maka ia gerakkan kedua bibirnya 
sehingga Allah menurunkan ayat: "(Dangan 
engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya 
agar kamu tergesa-gesa, sebab kewajiban 
Kamilah yang mengumpulkannya dan 
membacakannya)." (Qs. Al-Qiyamah: 16- 
17). Ibnu Abbas berkata, 'Mengumpulkan 
yang dimaksud adalah, mengumpulkan di 
dadamu, lantas kamu membacanya: "Maka 
jika kami telah membacanya, maka ikutilah 
bacaannya)." (Qs. Al-Qiyamah: 18). Ibnu 
Abbas berkata, "Maka dengar dia baik-baik 
dan diamlah, kemudian Kami berkewajiban 
agar kamu mampu membacanya." Ibnu 


183 






Abbas berkata, "Dika Dibril menemui 
Rasulullah maka beliau mendengarnya 
baik-baik, dan jika Dibril telah pulang, maka 
beliau membacanya sebagaimana Jibril 
membacakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyu" (1), 
Bab: Telah bercerita kepada kami Musa bin 
Ismail (4)) 

.Penjelasan. 

: agar kau menyegerakannya agar tidak 
terlewat. 

il : Membacanya, ini adalah 
mashdar yang disandarkan kepada maful, 
sementara /a'i7-nya yang tidak disebut, 
asalnya adalah y». 

: Berasal dari artinya 

diam mendengarkan perkataan. 


Abdullah bin Abbas sg berkata, "Nabi 
bersama sekelompok shahabat berangkat 
menuju pasar Ukazh. Saat itu telah ada 
penghalang antara setan dan berita-berita 
langit. Mereka juga dilempari meteor. Maka 
setan-setan kembali menemui kaumnya, laiu 
kaumnya berkata, 'Apa yang terjadi dengan 
kalian?' Setan-setan tersebut menjawab, 
'Telah ada penghalang antara kami dan 
berita-berita langit dan kami dilempari 
dengan meteor-meteor.' 

Kaumnya berkata, Tidak ada penghalang 
antara kalian dan berita-berita langit kecuali 
telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian 
ke seluruh penjuru timurbumi dan baratnya, laiu 
perhatikanlah apa yang menjadi penghalang 
antara kalian dan berita-berita langit!' 

Maka berangkatlah setan-setan yang ada 
di Tihamah untuk mendatangi Nabi jgš dan 
para shahabat beliau yang sedang berada 
di pasar Ukazh. Saat itu beliau dan para 
shahabat sedang melaksanakan shalat Fajar. 
Ketika setan-setan itu mendengar (bacaan) 


MENGERASKAN BACAAN DALAM 
SHALAT SHUBUH DAN MEMBACA 
SURAT AL-JIN 

HADITS KE-259 

* ji. . „ •. ta, 

4<U£- 4jül -fo^ 

& *3^ Äll J-i jl&l 

OM Jä* §** Jj 

u ijiul jj 44 Jhi 


• T • |■* s ii i *-*-• ** *r* iiii* *1 

(jjjj Ujj 


oö ^ 44 -äM £1* 

jjiiJS ^ 

•»* * ** 

öS <5$ lii u VjglSSJ 


> g«*jš ^ dbjj! > 

SUL jij <( dij £» äi Ji jj 

J-ä jäj jj 

ä i££-i iül Öii 

> äö jti jbg iii :ipOi 

4) =9^ Jj ä? *5^' 

oijn dj<5*i5 ulji vliviijl 

Jö® $4 V 1 <j 

j*» ^-^i a*i Jj <3>ji ji) ^ 

of‘Jj54jjÄjidi5(Jfi 

^ 4 ^-! V# t—AsS” V : j 


184 






Al-Qui^an, mereka menyimaknya dengan 
seksama hingga mereka mengatakan, 'Demi 
Allah, inilah yang menjadi penghalang antara 
kaiian dan berita-berita langit.' 

Dan perkataan ini pula yang disampaikan 
ketika mereka kembali kepada kaum mereka. 
Lantas mereka berkata kepada kaumnya, 
'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan AI-QuKan yang menakjubkan. 
(Yang) memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar, laiu kami beriman kepadanya. Dan 
kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 
seorang pun dengan Rabb kami.' 

Maka kemudian Allah menurunkan wahyu 
kepada Nabi-Nya jgi, "Katakanlah (hai 
Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadaku 
bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan 
(bacaan Al-Qufan).' (AlOin: 1) Yakni 
perkataan jin tersebut diwahyukan kepada 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Subuh 
(105)) 

-Penjelasan.. 

: Menuju. 

iSi. : Ini namanya menyandarkan sesuatu 
kepada dirinya sendiri, karena ukazh adalah 
nama pasar Arab yang terletak di salah satu 
bilangan Makkah. 

: Jamak yaitu kobaran api yang 
terang seperti bintang jatuh. 

: Berjalanlah. 

üit: Sebuah tempat sejauh perjalanan satu 
malam dari Makkah. 

tffjS: Indah dan berbeda dengan seluruh 
kitab Iainnya karena rangkaian kata-katanya 
yang indah dan makna-maknanya yang 
benar, kata ini adalah mashdar yang dijadikan 
kata sifat sebagai penekanan. 

oijJl <s£i : Menyeru menuju kebenaran. 


BACAAN DALAM SHALAT ZUHUR 
DAN ASHAR 

HAD1TS KE-260 

tilC 4A)I Csfcj SilÜS V 

ggtfjM £ {# fLj *2* ifo 

J & 

tUU-{ yij i&išJi £ 3 j/ii £ 

olÜSllI ÄjtlL jJaxJI / I/Äj 5^ 

j/ii « Jj}\ 5® 

j jÄ II <->b M W 


Abu Qatadah m berkata, "Pada dua 
rakaat pertama shalat Zhuhur, Rasulullah 
membaca Al-Fatihah dan dua surat. 
Beliau memanjangkan rakaat pertama dan 
memendekkan rakaat kedua, dan terkadang 
beliau memperdengarkan bacaannya. Dalam 
shalat Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan 
dua surat. Beliau memanjangkan rakaat 
yang pertama. Beliau juga memanjangkan 
rakaat pertama dalam shalat Shubuh dan 
memendekkakan rakaat kedua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Zuhur (96)) 


HAD1TS KE-261 

i- • - i-- ? • *' t ‘ 

0* < 4 / Qii 

Ijüuu DmSi :Jv 3 n ££ 

uUjJt3 ( A iP 

ftS ^ *4 S 2f ^ ji gSä 
ixST > Sj >J-i rf u :jul 


185 






jlä jSlIj 01 Üi : jli jti '-j 

Ä &l ÄI £lU> <1# cj£ 
•*£j\i *liL*Jl S^Uäj jU>1 iI^lc. ^p-l U tjjuiji 


^i)l 30 :jll ^>^1 £ Ji-fj .jcl/jl a_ 


Jl «'^ j' iü £yS J^l Ci 0 OO 
1%^ ^ fjj .Öjöi Jif Ü 3 Jci ajdi 

i<> • - t?- s- ,? >'' * * 1 *, *•- -rf- 51 , 

Ia^uma J^3 *lijj*A ju*» ai 

& <uU 4J JU) ^ Jfj pUs ij^s, g* 

O s Ü Ollil il €\ :jÜl ‘SjJU, d JŽaJ 43113 

.opu jUi3 % 4J& ji-ž liii 

Sjwfo 4313 ui jil £*sii 4 jjJJ Sj 

f \5 &ir iü a# jir ji ^Li :*$& 

guiu <i»>j «jix M Xj* ji?Ö fc^jj 

? Jt- »• ? ?*j t• d- -r -» ,?, <•, -,>T 
JjUa j^o 0wu : Jjju J***i bl (Juu j5b 

5 jj j iil) <44^1 ■!*& jll »ji3 ( j£lUl 
sllj-U- Jaü 03 <JUu isllj UÜ (ioO^I lii 

ä ^15 ‘j*£m <>? jp 

^U^U •»!jiJl <->j»-j i_j\j \o :OliS/l v^" '*: j iSjU-N 

(UK- oljjLall (j fjiijj 


3abir bin Samurah m berkata, "Penduduk 
Kufah mengadukan Saad (bin Abi Waqash) 
kepada Ümar. Maka Ümar menggantinya 
dengan Ammar. Mereka mengadukan Saad 
karena dianggap tidak baik shalatnya. Maka 
Saad dipanggil Ümar dan ditanya, 'Wahai 
Abu Ishaq, penduduk Kufah menganggap 
kamu tidak baik dalam shalat?' 

Abu Ishaq menjawab, 'Demi Allah, aku 
memimpin shalat mereka sebagaimana 


shalatnya Rasulullah žg. Aku tidak mengurangi 
sedikit pun dalam melaksanakan shalat Isya 
bersama mereka. Aku membaca (surat) pada 
dua rakaat pertama dan tidak membaca 
(surat) pada dua rakaat yang akhir.' 

Ümar berkata, 'Wahai Abu Ishaq, kami juga 
menganggap begitu terhadapmu.' Kemudian 
Ümar mengutus seseorang atau beberapa 
orang bersama Saad ke Kufah. Utusan itu 
kemudian menayakan perihal Saad kepada 
penduduk Kufah. Tidak ada satu masjid pun 
yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang 
Saad. Mereka semua mengagumi Saad dan 
mengenalnya dengan baik. 

Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah 
masjid milik bani Abs. Salah seorang dari 
mereka yang bernama Usamah bin Qatadah 
biasa dipanggil Abu Sa'dah berkata, 'Dika 
kalian minta pendapat kami, maka kami 
katakan bahwa Saad adalah seorang yang 
tidak turut bergabung dengan pasukan, bila 
membagi tidak sama, dan tidak adil dalam 
mengambil keputusan.' 

Maka Saad berkata, 'Demi Allah, sungguh 
aku akan berdoa dengan tiga doa: Ya Allah, 
jika hamba-Mu ini berdusta dan mengatakan 
ini dengan maksud riya' atau sum'ah, maka 
panjangkanlah umurnya, panjangkanlah 
kefakirannya, dan campakkanlah dia dalam 
berbagai fitnah.' 

Beberapa waktu kemudian, orang tersebut 
bila ditanya mengapa keadaannya menjadi 
sengsara begitu, maka ia menjawab, 'Aku 
seorang tua renta yang terkena fitnah akibat 
doa Saad.' 

Abdul Malik —perawi—berkata, 'Aku sendiri 
melihat kedua alisnya (Usamah bin Qatadah) 
menjuntai menutupi kedua matanya. la 
berada di jalan-jalan mengganggu anak- 
anak perempuan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban membaca Al-Fatihah baik bagi 


186 



imam dan makmum di dalam semua shalat 
(95)) 


-Penjelasan- 

U: Aku tidak mengurangi. 

SŠjk : Aku memperlama qiyam hingga bacaan 
usai, JL-fj: Saya tidak memperpanjang. 

: Engkau bertanya kami dengan 
menyebut nama All ah. 

S : Sariyah adalah sekelompok 
pasukan, yaitu beliau ia tidak ikut pergi 
bersama pasukan ini, sehingga keberanian 
yang merupakan kesempumaan kekuatan 
amarah, dinafikan darinya. 

’ r .X V) : Iffah dinafikan darinya yang 
merupakan kesempumaan kekuatan 
syahwat. 

:Tidak adil dalam menjatuhkan 
keputusan, sehingga kebijaksanaan dinafikan 
darinya yang merupakan kesempumaan 
kekuatan akal. Kata-kata ini menafikan 
keadilan secara total darinya yang mempakan 
celaan dalam agama. 

U.jc -3 : Menjadikannya sebagai sasaran 
fitnah. 

ilu iIjSj yaitu Abu Ubaidah setelah itu. 

K : Meraba-raba mereka dengan jari- 
jari tangan, ini mengisyaratkan fitnah dan 
kemiskinan, karena jika dia kaya, tentu tidak 
periu melakukan hai semacam itu. 


& U (40 \jbj 

jj uJ £5 \j 0 J 15 iii 

j 4 hJl cJj \\ ^ ^>t) 

Alt 


:‘s s u -r*-t 


Abu Barzah m berkata, "Nabi žg 
melaksanakan shalat Shubuh, dan salah 
seorang dari kami dapat mengetahui siapa 
orang yang ada di sisinya. Dalam shalat 
tersebut beliau membaca antara 60 hingga 
100 ayat. 

Beliau shalat Zhuhur saat matahari sudah 
condong dan shalat Ashar saat salah seorang 
dari kami pergi ke ujung kota laiu kembali 
dan matahari masih terang. Aku lupa apa 
yang beliau baca saat shalat Maghrib. Beliau 
sering mengakhirkan pelaksanaan shalat 
Isya hingga sepertiga malam." 

(HR. Bukhari, Kilab: "Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Waktu Zuhur adalah ketika matahari 
telah tergelincir (11)) 

....Penjelasan--.— 

fci J..ll)l3: Putih, wama dan panasnya belum 
berubah. 


HAD1TS KE-263 


BACAAN DALAM SHALAT SHUBUH 
DAN MAGHRIB 


4JJ1 ■ 


HADITS KE-262 

Ai* - 


tsr^ 5» üjji tj)l vi- j J -r\c 

Jji uü-ij ^iii fhj & 


Q&J Cf' " nr 

Jj J-kÜl 5j :jü iSf äi 

äl3 ^ :cJui l^ib 

La l^jl dlj£l^ib 


187 











S- «„, + 


~ + *" ^ -» a*' ^ j ^ ^ j ^ j*«<* 

I^2j ^i«*3 5*^ Aili (3^ ^ J^4 C«Ayd 

(»-^«ll ii •*'j^M V^ M v^'' : <i 4j tlr*’0 


Hadits Ummu Fadl. Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas m bahwa Ummmu Fadhl ® pernah 
mendengarnya (Ibnu Abbas) membaca: Wal 
mursaläti 'urfa. Maka Ummu Fadhl berkata, 
"Wahai ananda, deml Allah, bacaan suratmu 
ini telah mengingatkan aku. Sungguh itu 
adalah surat terakhir yang aku dengar dibaca 
oleh Rasulullah jSg pada shalat Maghrib." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Azan"( 10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Maghrib (98)) 



HADITS KE-264 

f.i >• > • l'J * • * 

:Jb g&A # j** -nt 


jA tp -iii 


(ujjill j p-\ (_>L M lüliSlI pš '• •• j <*-j>.t) 


Dubair bin Muth'lm m berkata, "Aku pernah 
mendengar Nabi membaca surat Ath-ThOr 
dalam shalat Maghrib." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Maghrib 
(99)) 


BACAAN DALAM SHALAT ISYA 

HADITS KE-265 

fLj 4*lc AUl oi * 5 $| —f*\o 

ci siÄjji ci. P ä 


Diriwayatkan dari Al-Bara' bahwa saat Nabi 
safar, beliau shalat Isya dan dalam salah 
satu dari dua rakaat pertama membaca: wat 
tini wazzaitõn." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Mengeraskan bacaan ketika shalat Isya ' 
( 100 )) 


HADITS KE-266 


^ 0 T • ** J Ö f i I * ^ * i ^ ^ 

J*?- t>> o' ^ -nn 

&! ■^iJl (jjfj 

-> Äi s ii ■» ? - ■*' -f- si ..7 

1^03 eo jL^all 4jd^3 Ju 

iiLii- SüLö J-a3 jij ji?" :j\! SjJbl 

<1 dU/i £3 Jilii Ai! :jul ,!iUi dUi 

JU 

to 013 oei .«4 fjS lil 

(jl «ojijpcA «jjbJl VJJifl <a»jU! \L 

iUi G :fLj Al ££1 jul j|& 
j (Ul ^3 ^ 13 ) #\H dil Siüf 
Uj£j ($*il dUj p 


|>* (J J* <-»V vt =V J ^' VA :j *^-j»-i) 

(^lfet*.jl iiüi Jli 

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
Mu'adz bin 3abal m pernah shalat bersama 
Rasulullah jgjj, kemudian ia kembali ke 
kaumnya untuk mengimami shalat bersama 
mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. 


3abir melanjutkan, "Ada seorang laki-laki 
keluar (dari shaf) laiu ia shalat sendiri dengan 
shalat yang ringan. Berita itu sampai kepada 


188 



Mu'adz, ia pun berkata, 'Sungguh, ia seorang 
munafik.' 

Ketika perkataan Mu'adz itu sampai ke 
telinga laki-laki tersebut, ia iangsung 
menemui Nabi mengadukan, 'Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum 
yang bekerja keras dan mengairi ladang. 
Sementara itu, tädi malam Mu'adz shalat 
mengimami kami dengan membaca surat 
Al-Baqarah, maka saya keluar dari shaf. 
Oleh karena itu, ia menganggapku sebagai 
seorang munafik.' 

Maka Nabi jg bersabda, 'Wahai Mu'adz, 
apakah kamu hendak membuat fitnah?' 
—Beliau mengucapkannya hingga tiga 
kali— Bacalah: Was syamsi wadhuhõhõ dan 
Sabbihisma rabbikal a'la, atau yang setara 
dengannya."' 8 

(HR. Bukhari, Kilab: "Aetab" (78), Bab: Tidak 
dianggap kafir orang yang mengueapkan 
kekafiran karena takwil atau kebodohan (74)) 


.Penjelasan. 

: Laiu ia mempersingkat. 


: Jamak yaitu unta yang digunakan 

untuk mengambil air. 


õit o&t: Apakah kau membuat orang lari dari 
jamaah, hamzah di sini istifham inkari (kata 
tanya pengingkaran). 


S Hadits ini menjadi dalil bahwa jika imam memanjangkan 
bacaannya, makmum merasa berat melanjutkan shalat 
bersama imam karena capek atau tidak bisa menahan 
kantuk, maka ia boleh memutuskan shalatnya bersama 
imam. Dalam keadaan seperti ini, hai itu dapat dijadikan 
alasan untuk memutus shalat fardhu dan menggugurkan 
jamaah. Sebagai gantinya, ia boleh menunaikan shalat 
sendirian di masjid laiu pergi, walaupun imam sedang 
shalat bersama orang-orang. (Fathul Bärt Ibnu Rajab 
5/110) 


HADITS KE-267 


£)l J,) -nv 

ÄI ji iil jl jij :JVl <££ 

£ jiW 4i\j jj iii &>> £ jül 

& Jllj jSü jli J* õlliil 

il fLj äi cif; ui :j\l 

l^jy :J\J ju tõiajj AJ^o 3 LUafk JläI 

jjfiiib jU> U (Lisõli ‘ õjo**^ 

lij 3 5J* 

( jLjat jAj [ÕÄ; jt 


Abu Mas'ud Al-Anshari m berkata, "Ada 
seorang laki-laki menemui Rasulullah jg 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, 
sungguh saya menelatkan diri menghadiri 
shalat Shubuh karena si fulan (yang menjadi 
imam) memanjangkan baeaan shalatnya."' 

Abu Mas'ud melanjutkan, "Belum pernah 
aku melihat Nabi ig begitu marah seperti 
ketika beliau memberi nasihat pada hari 
itu. Lantas Nabi menegur: Hai manusia, di 
antara kalian ada orang yang menjadikan 
orang lain menjauh dan (masjid dan ibadah). 
Siapa saja di antara kalian yang menjadi 
imam hendaklah memendekkan (shalatnya). 
Sebab, di antara mereka ada orang tua, 
orang lemah, dan orang yang mempunyai 
keperluan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Bolehkah seorang hakim memutuskan 
atau memberi fatwa ketika ia dalam keadaan 
marah (13)) 


189 






HADITS KE-268 


^ i < * > 


Jj-jj 0^ 4JJl £?f?j SJj^a <4 iio-k>- -OA 

• i ^ l •? ^ 1^1 ^|W ^*1 ** y <* | »» i | 

jO^=iA>l tal :Jta |Juy aJl& Aul 4JJ1 

^ „s tl ^ 1 s ,, ,>• Z.< ,ä,, 

<_Ä*x*aJl Jld (uu^ub (J-jUJJ 

z\h U JjlaJta A y J>j3 |l£s j^I talj ž^uSlllj 

*—id J*o li) i_>L V :C)liSll i-jUS” V :j (jJjUyJl 4>-^-l) 

{«Lii L» JjilJi 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgs bersabda: "Jika seseorang di 
antara kalian mengimami shalat jamaah, 
hendaklah meringankannya. Karena di 
antara mereka ada orang yang lemah, orang 
yang sakit, dan orang tua. Namun, bila ia 
shalat sendirian silakan memanjangkan 
sesukanya ."’ 

(HR. Bukhari, Kitab: “Azan" (10), Bab: Apabila 
shalat sendirian maka perpanjanglah 
sesukamu (62)) 


HADITS KE-269 


^Ji $: jü «il* iii (sej jl\ «L\£ -rw 
öiiM jjS fLj ^ iii Ji, 

(U.UTta 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Ringkas 
dalam shalat dan menyempumakannya (64)) 


HADITS KE-270 

:J\! ««U* ÜJl C$?J {Ji -CV* 

y* jul S/j Ut>l iaJ j»Ul p|3j C*JL^ U 

;i£=J £-^3 5)T 6 i 3 äi & 

l_i>*l L-j\j ^6 I^laSll V y 

{ ;; ,--.a]l »lža XC- 


Anas bin Malik ses berkata, "Belum pernah aku 
shalat di belakang seorang imam pun yang 
lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya 
daripada Nabi Jika mendengar tangisan 
bayi, maka beliau mempercepat shalatnya 
karena khawatir ibunya akan terganggu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Hendaknya meringankan shalat ketika ada 
anak kecil menangis (65)) 

—--Penjelasan.. 

iii ü>t šSlž-: Merabuat si ibu lalai dari shalat 

karena terganggu oleh tangisan anaknya. 


HADITS KE-271 


Anas m berkata, "Nabi gg shalat dengan 
pendek dan sempurna." 1011 


9 Ulama sepakat bahwa berdasarkan hadits ini, maka 
seorang imam seyogianya mengetahui kondisi 
makmumnya. ('Umdatol Qärt Syarh Al-Bukhärt Al-'Ain! 
S/240) 

10 Yakni menyempumakan rukun, sunah, dan adab-adabnya 
(Sbahth Ai-Bukhärt Tabqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bueha 
1/249) 

11 Tujuan dimasukkannya hadits ini dalam bab ini adalah 
untuk menjelaskan batas bolehnya memendekkan 
shalat yang diperintahkan dalam syariaL Imam hanya 
boleh dikomplain ketika ia melampaui batasan tersebut 
secara berlebihan. Adapun menyempumakan shalat 


&\ ol «iUU y J\ -? V \ 

JjJ €\j 4 jl : jll «jij & 

^*a5l £l£=y 

AjlŽaa y* £\ õli, jLL*l 


dan menyempumakan rukun-rukunnya bukan termasuk 
pemanjangan yang dilarang. ( Fathul Bäri Ibnu Rajab 


190 






HADITS KE-273 


õ^Lalt i_Ü-i y <—>LS* V :j ^y>-\) 

»\£su xx- 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Nabi jgsj bersabda: "Saat aku shalat dan 
ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba 
aku mendengar tangisan bayi sehingga aku 
pun memendekkan shalatku, sebab aku tahu 
ibunya akan susah karena (mendengar) 
tangisannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Hendaknya meringankan shalat ketika ada 
anak kecil menangis (65)) 

-Penjelasan- 

jyili: Laiu aku mempersingkat. 


SEIMBANG DALAM M ELAKSANAKAN 
RUKUN-RUKUN SHALAT 

HADITS KE-272 


:JÜ «U 6 - 4)1 < 3 ?j p\jÜ\ lio-A*- -?Vf 

5i?j Äi 5>iJl 

U JA ili\j gj lilj tjjjOÄuJI 

ja QJ ojüjlj fQJl 

l/j\ vVf : 0 '^' ^ '• 4 . 

(õjÜJIj v JUxYlj 


Al-Bara' m berkata, "Rukuk, sujud, (duduk) 
antara dua sujud Nabi dan ketika 
mengangkat kepala dari rukuk adalah hampir 
sama lamanya kecuali berdiri (membaca 
surat) dan duduk (tasyahud) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Batasan-batasan kesempurnaan ruku', l'tidal 
dan tuma'ninah (121)) 


jJl S jl :JlS iii ÄI c&j JŠ\ -rvr 

4)1 ^Jl eol j U5” |L4w (jl 

((iOJõLl IjLÄ (5 j|3) CoU j li llo ppj 

Iil <i^ž fSj! gij J2f 
* jivšji jj£ Jt f<1 gjžrjJi 'CÄj $ 
ü JS15J1 Z& Jt sjJSijJji 5S ^ 

■Vu <—>L \t" :OlõSll i->bS" \* 


Anas bin Malik m berkata, "Aku tidak akan 
segan-segan untuk mencontohkan kepada 
kalian cara shalat sebagaimana aku melihat 
Nabi melakanakan shalat bersama kami." 

Tsabit berkata —perawi hadits ini—, "Anas 
bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum 
pernah aku melihat kalian mengerjakannya. 
la mengangkat kepala dari rukuk laiu berdiri 
lama (i'tidal) hingga ada seseorang berkata, 
la lupa', dan begitu pula jika duduk di antara 
dua sujud, sampai ada seseorang berkata, 
'la lupa/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Berdiam 
sesaat di antara dua sujud (140)) 

...Penjelasan.- 

jlTS : Aku tidak lalai. 


MENGIKUTIIMAM 

HADITS KE-274 


^ai \lff :Jll j» jl^Ä do X> -?Yl 

:Jli bli <jÜuÕJ 4)1 ^9 JLu- 


191 









^ trr 9 ^ p ö-^T Cri 4011 

ä*~ i ^ j_j>i-JI i_»L vnr :(jliM\ cjtS* v :J (jijUJI <>■ j^-1) 

(^i 


Al-Bara' bin Azib ass berkata, "Kami pernah 
shalat di belakang Nabi ^ ketika beliau 
mengucapkan: sami'allähu iiman hamidah 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya), tidak seorang pun dari kami 
yang membungkukkan punggungnya hingga 
Nabi meletakkan keningnya di atas tanah." ,z 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"( 10), Bab: Sujud di 
atas tujuh anggota badan (133)) 


BACAAN KETIKA RUKUK 
DAN SUJUD 

HADITS KE-275 


ANGGOTA SUJUD DAN LARANGAN 
MELANGKUPKAN RAMBUT DAN 
PAKAIAN 


HADITS K.E-276 


(AJLfr 4JJl CS^J —fW 

£ ii fLj Äi & 5^1 'J 
:L>jj Slj l>A u4.£a.> Sj cjLkfrl ÄjlLj 

Jt ^>uJI <_>L vnr i—ihS" V :J <*-^j-i) 

(^t 


IbnuAbbas ass berkata,"Nabi^diperintahkan 
sujud dengan tujuh anggota sujud, muka, 
kedua telapak tangan, kedua lutut, dan 
kedua käki serta dilarang melangkupkan 
rambut atau pakaian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Sujud di 
atas tujuh anggota badan (133)) 


äi 5^ :cJH tliilE -rvo 

£ jjSj il fLj Allft 

oTjilv jjfe 

»Ic.j3Ij ^w JI <_jIj >—>bS” V (_SjU<JI 4^p-t) 

_II J 


Aisyah s© berkata, "Saatrukuk dan sujud Nabi 
M memperbanyak membaca doa: Mahasuci 
Engkau, ya Allah, Rabb kami, segala puji 
bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku. Sebagai 
pengamalan atas perintah AI-QuKan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Pujian 
dan doa dalam sujud (139)) 

12 Maksudnva mereka tidak sujud kecuali setelah Rasulullah 
J® sujud iShabth Al-Bukbäri Tahqiq Dr. Musthafa Dib AI- 
Bugha 1/245) 


-.-Penjelasan.—. 

lÜ=u '% : Tidak menyatukan ataupun 
mengumpulkan. : Rambut. l£S Sj: Dengan 
kedua tangan beliau saat rukuk dan sujud. 


HADITS KJE-277 

äfj # äi “ fvv 

ISI s? fLj äi ^JI ii cilE äi 

1 i*’<* + 5 «> * - S? s , 

wi 

ii^j oIj TY A ^>^>1) 


Abdullah bin Malik bin Buhainah m 
meriwayatkan bahwa Nabi jika shalat 


192 






membentangkan kedua lengannya hingga 
tampak putih ketiaknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Terlihat 
ketiak dan merenggangkan tangan ketika 
sujud (27)) 


SUTRAH (PEMBATAS) UNTUK ORANG 
SHALAT 

HADITS KE-278 


iJo-l^Jl JJ ;^LäJ> <_jL A 

Ibnu Ümar ® meriwayatkan dari Nabi 
žg bahwa beliau pernah menambatkan 
tunggangannya laiu shalat menghadap ke 
arahnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di atas unta, unta yangjalannya lamban, dan 
kendaraan (98)) 


0\ Äi &j -<YA 

'y\x2\ $ ££ ÄI & Äi 

jtöi$ ioZ itMi 

\iolti {5 j+i < ja !.ji jiL 5^? 

SJL. i i—Aj V i- jUS" A : j 

(*iU- ^ 


Ibnu Urnar ^ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $jij jika keluar untuk shalat Id, beliau 
meminta sebuah tombak laiu ditancapkannya 
di hadapannya. Kemudian beliau shalat 
dengan menghadap ke arahnya, sedangkan 
orang-orang shalat di belakangnya. Beliau 
juga berbuat seperti itu ketika dalam 
bepergian, yang kemudian diteruskan oleh 
para pemimpin (Khulafa Rasyidun). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Pembatas imam adalah pembatas bagi 
siapa yang dibelakangnya (90)) 


HADITS KE-279 


^ <$& üji ese j -w 


££ bt a!i {Lj äL äi & 


HADITS KE-280 

«*• . J 

Jj Z\ & &i Csej 6} -?A. 

gl% \#j V* 

»l* Oi$l\ J* '-Ai " '-A^ '*- j *f*y**l) 

(L$aj 


Diriwayatkan dari Abu Duhaifah m bahwa ia 
melihat Bilal mengumandangkan azan. Aku 
laiu memperhatikan mulutnya bergerak ke 
sana dan ke sini ketika mengumandangkan 
azan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apakah 
orang yang mengumandangkan azan 
mengikuti dengan mulut begini dan begini? 
(19)) 


HADITS KE-281 


äi JLj J} LaJ- 


*4jj 4 & & 4 žfe & ä' & 

t{Lj aJLp iüi 

I <" f I ^ ^>ti I •" ♦ > *** * ttftl £ # i"'«■* 

JL^I UÄJü A+A ‘Aj Uju» A+a 

*** * • ^ f kiki A äi | o* «" i ‘T*" • 

«>£ J^-l cul; ^ iA^-la JJ ji JA 


193 



HADITS K.E-282 


ö&' iii *!S^ 

# *<* 

«/*»' ojj ojj-i j*»» ^bj 

j i^Loll <_jU W :S^Ld)t l-jIiS" A <k»^i.l) 

G^i 


Abu Duhaifah ®> berkata, "Aku melihat 
Rasulullah $jj berada dalam kemah merah 
yang terbuat dari kulit yang disamak. Aku 
lihat Bilal mengambilkan air wudhu untuk 
Rasulullah 3gjj, dan aku melihat orang- 
orang saling berebut air tersebut. Orang 
yang mendapatkanya maka ia langsung 
mengusapkannya, dan bagi yang tidak maka 
ia mengambilnya dari tangan temannya 
yang basah. 

Kemudian aku melihat Bilal mengambil 
tombak kecil dan menancapkannya di tanah, 
laiu Nabi keluar dengan mengenakan 
pakaian merah menghadap ke arah tombak 
kecil dan memimpin orang-orang shalat 
sebanyak dua rakaat. Dan aku lihat orang- 
orang dan hewan berlalu melewati depan 
tombak tersebut." 


* i-*®? -J, 5 , 5 -> • i . * • + 

o>Ü Jj UiJ o\sf jl>r jp 

o9*? ^ J} (i-i 

uJLä)1 3 cJl>-jL$ cJlwjlj «J&l 


JM) 1 —)U \A w)US' Y* <^> 1 ) 

(jUUdll 


Abdullah bin Abbas ® berkata, "Aku datang 
dengan menunggang keledai betina, yang 
saat itu aku hampir baiig, dan Rasulullah 
sedang shalat di Mina dengan tidak 
menghadap dinding. Maka aku lewat di 
depan sebagian shaf kemudian aku melepas 
keledai betina itu supaya mencari makan. 
Laiu aku masuk kembali di tengah shaf dan 
tidak ada orang yang menyalahkanku." 11 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Kapan 
benamya pendengaran anak kecil? (18)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan memakai pakaian berwama merah 
(17)) 

...Penjelasan -.- 

f sf: Kulit. 

IjJy: Air yang digunakan untuk wudhu. 

' Bersegera dan berlomba. 

($&: Seperti separuh tombak atau lebih besar 
lagi. 

Ei- : Dua helai pakaian; sarung dan 
surban buatan Yaman, berajut benang merah 
bercampur hitam. 

ojj IJiii: menyingkap sedikit betisnya. 


.Penjelasan. 

öist keledai betina, namun karena 

keledai mencakup jantan dan betina, kata ini 
dikhususkan dengan sabda, “Betina." 

i*>*C: Mendekati. 

^li»- jh jj: Tanpa pembatas sama sekali. 

(_L2Jt ÕŠ5 : Di depan shaf, tangan di sini 
disebut sebagai majaz, karena shaf tidak 
punya tangan. 

gyi : Memakan. 


13 Berdasarkan hadits ini mayoritas fuqaha mengatakan 
bahwa shalat seseorang tidak batal karena adanya orang 
yang lewat di depannya (Ibnu Daqiq Al-'ld: Ihkämul 
Ahkäm Syarh 'Umdatil Ahkäm 1 / 447 ) 


194 









HADITS KE-283 

* 0 4 * 

«i «■ "S .2 $ l»| , .. f > • * 

MU9 jjl JI5 «OjjjOM A***« <j)l k£o.A>- -{AV 

^ •>» 

0• 5 • Jl . • ««' .-'f > J . 5 tf|4 

i^Jh j»jj 0 Xami UI col^ :^)UmJ1 

0 £ oli, Sljll «j^liil o/oi 5 ^ jl ji-l 

«•» ^ 5 1 

• «■* *»? «I*# • n"" ,*•#» *», "'lj • J I 4 f ^ 

Xo-Jil £9iJ .AJJJ J-u jls£ 0' üj ig 
Cm \ lilli ,LÜ Ollil j£3 4 

Jutil jjl Aa3JJ jWJvJ al*3 iAj-ü 

*5!5> Jp P *^s*^ ^ j? j)*^ 

ol*I. Jil j>3j talal jj & $ ^ 

U tiL>«l <2ii li jl*3 «5l}> Jp 4 aI>- 


:JI5 


£ • 


Ui 


fll} ^-Ic. 4Ü jl ^jiJl C* ._ w „ 

J^liil ja ojtlijj fisall ji lil: J yi 

ql OÜ *&£* Jju ow j\S 8 if oi? 3$ 

oi£Üj* dü &i£il 

jJ-vall 3ji <_Aj V* :i^Lall <->bS" A A^y4-I] 

(*i-S>Os 


S 

s*Cr* 


Hadits Abu Sa’i AI-KhudriAbu Shalih As- 
Samman m berkata, "Pada hari Jumat 
aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri shalat 
menghadap sesuatu yang membatasinya 
dari orang-orang (yang lewat). Kemudian 
ada seorang pemuda 14 dari Bani Abu Mu'aith 
hendak lewat di depannya. Ma ka Abu 
Sa'id mencegah orang itu dengan menahan 
dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi 
tidak ada kecuali di depan Abu Sa'id. Maka 
pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu 
Sa'id kembali mencegahnya dengan lebih 
keras dari yang pertama. 


Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan 
Abu Sa'id dan menemui Marwan. la 
mengadukan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dengan Abu Sa'id. Setelah itu Abu 
Sa'id ikut menemui Marwan, Marwan pun 
berkata, 'Apa yang kamu lakukan terhadap 
anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?' 

Abu Sa'id menjawab, 'Aku pernah 
mendengar Nabi ig bersabda: Jika seorang 
dari kalian shalat menghadap sesuatu yang 
membatasinya dari orang, kemudian ada 
seseorang yang hendak lewat di hadapannya 
maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak 
mau maka perangilah dia, karena ia adalah 
setan/" 15 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Orang 
yang shalat menghalangi siapa saja yang 
lewat di hadapannya (100)) 

..Penjelasan • -.- 

\t\is : Jalan yang bisa dilalui. 

J& : Menyakiti harga diri orang lain dengan 
mencelanya. 

: Ia melakukan perbuatan setan, 
setan disebut untuk manusia pembangkang 
secara majaz. 


HADITS KE-284 

äf «■ • •> i ' . | J 1 ' ... 

o' ”* At 

y* iSu sib -J\ jj iliji £ ju j 

öS jdi äfbj *3* *i fc # d& & 

ji äi Z& * jiii» «#3 

jiäi jJü cm jdi ji rjübj äi 


14 Konon pemuda tersebut bemama Al-Walid bin Uqbah, - 

dan konon lainnya [Shahth Al-8ukhäii Tahqiq Dr. 15 Yakni perbuatannya sepeiti perbuatan setan {Shahth Al- 
Musthafa Dib Al-Bugha 1/191) Bukhärt Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


195 






4 iiS JS 6? 3 Ö # õ- fiu 

t5-»j OK jUl jj] <->L V\ :ä^Loll kJ^Š A t£jU»Jl <^i.t) 

(J-U 


Hadits Abu Juhaim. Diriwayatkan Busr bin 
Said &ss bahwa ia pernah diutus menemui 
Abu Juhaim untuk menanyakan kepadanya 
tentang apa yang ia dengar dari Rasulullah 
s§š terkait dengan orang yang lewat di depat 
orang shalat. Maka Abu Juhaim berkata, 
"Rasulullah jg bersabda: 

'Andai orang yang lewat di depan orang 
shalat mengetahui dosa yang ia tanggung, 
tentu berdiri selama 40 tahun lebih baik 
baginya daripada lewat di depan orang 
shalat/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Dosa 
orang yang lewat di depan orang yang shalat 
( 101 )) 


--Penjelasan- 

ow Iri oi j* *5 Iji*- õwo' of 6^3 : Andai 
orang yang melintas di hadapan orang shalat 
mengetahui dosa perbuatannya, tentu berdiri 
selama empatpuluh (hari) lebih baik baginya 
dari pada melintas di hadapan orang shalat. 


SHALAT MENDEKAT KE SUTRAH 
(PEMBATAS) 


HADITS KE-285 


t}*®* ütri Üö J*-» JJ J 4 - -tAo 

ÕÜJ 4All 



jt Jkü pSjA3 i_ j\j M :S^Loll A :j (jJjliOl 4»^>-t) 

J-all OK 0 _j^=»i 


Sahl bin Sa'd m berkata, "Jarak antara 
tempat shalat Rasulullah dan dinding 
(pembatas) adalah selebar jalan kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Ukuran 
jarak antara orang yang shalat dan tabir( 91)) 


HADITS KE-286 


■ j juthJl Jd :J\j <<uJu u t£oA>» -TAI 
UJjSfr illil oSf U jaIJI jlLc 

oi |_/p pSjJJ A :,j tSjUdl Aj-p.t) 

(•Jl_j ^<all 


Salamah berkata, "Jarak antara dinding 
masjid dekat mimbar kira-kira seukuran 
kambing bisa lewat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Ukuran 
jarak antara orang yang shalat dan tabir (91)) 


HADITS KE-287 

<J>\ jj jjjj jli ^i\ jj £Ju> -tAV 

ilft jj &Ju» 

Jp rf C cü» Jue. ,jJI jSjJfcÄl 

ai»: jtl iigjiJii .ii p fliiit ^>2 ai,! 

jdij äiu p\ 

IajLU 

* 


196 


Hadits Salamah bin Akwa/ Yazid bin Abu 
Ubaid berkata, "Aku bersama Salamah bin 
Akwa' datang (ke masjid) laiu ia shalat di 






dekat tiang yang dekat dengan mushaf. Aku 
menanyakan, 'Wahai Abu Muslim, mengapa 
aku melihatmu selalu memilih shalat di dekat 
tiang ini?' 

la menjawab, 'Karena aku melihat Nabi ^ 
memilih shalat di situ.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
menghadap tiang (95)) 

.Penjelasan.. 

: Tiang bagian tengah di Raudhah yang 
dikenal sebagai tiang Muhajirin. 

JUvüM: Mushaf yang ada di Masjid di masa 
Utsman bin Affan r.a. 

: Bersungguh-sungguh, memilih, dan 
menuju. 


MEMBUJUR Dl DEPAN ORANG SHALAT 

HADITS KE-288 

5' *4^ ^ AA 

%5 & ^4 fLj aIa äi j* äi 

» 3 Uil aIaI jiiji Jp Äiliil 6^3 

(,jlil_jiJI ^ i^Loll *->b f C i—>bS" A 


ii sjjt iSii jp 

uil.-»- oli VT :iü>LaJl ijb^ A (JijläOl te-jit) 

(fAJi 


Aisyah berkata, "Nabi ^ pernah shalat 
sedangkan aku tidur membujur (di depannya) 
di atas ranjangnya. Ketika akan witir, beliau 
membangunkan aku laiu aku shalat witir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di belakang orang yang tidur (103)) 


HADITS KE-290 


• j • *" • " i"* " J*,! ^ ~ t 

* jC* 4)Jl UO«J> tV 

wJSÜI U (i-£S\c’) l&jjLt : J\5 

:cJIa 3 Sl^lJ jUJ *!3 
jüuiy aAc- AL)I £giJl C 0 I 3 J-ä3 4 JJI 3 

&J 4 J>Jt\ £ 313 
^11 $>j± J 4 i.i ö\ ;/5 žfiii ^ jJusl 

*T« * * *A., ? - 

AJl>^ XLC> ^ J*u}U (|Ju|j AjK AU! 

^Ii 5> N (Jli oli \*o :S^Ldll ybT A ;j 4»-^t) 

(»l^> t^Ldll 


Diriwayatkan dari Aisyah ^ bahwa ketika 
Rasulullah jg sedang shalat, ia tidur di arah 
kiblat beliau, di atas kasur dengan posisi 
seperti jenazah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di atas ranjang (22)) 


HADITS KE-289 


:cJ\l cl^lc’ Aili Äio\E -?A^ 

Sj3|3 4 fLj aI* Äi ^)l 61? 


Hadits Aisyah & • Masruq sse berkata, "Telah 
disebutkan kepadanya (Aisyah) tentang 
sesuatu yang dapat memutuskan shalat: 
anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun 
berkata, 'Kalian samakan kami dengan 
keledai dan anjingl Demi Allah, aku pernah 
melihat Nabi shalat sedangkan aku 
berbaring di atas tikar antara beliau dan arah 
kiblatnya. Laiu ketika aku ada suatu keperluan 
maka aku tidak ingin duduk sehingga hai itu 
menyebabkan Nabi terganggu, maka aku 


197 






puri pergi diam-diam dari dekat kedua käki 
beliau/" 14 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Tidak 
ada sesuatu yang memutus shalat (105)) 


HADITS KE-291 


«-J&JU UL&jL&I :cJ\I iLjjJ* -s\\ 

• •, -J - - - 

Jp hü $ LjaA JJj 

jij ^ ÄI ^ ^31 

js ä* 6 ? j/a ^ 

i? 3“^ již/^ 

(jjyvJI JJ »}La)l i_*l* AA A^Ldll i-A^ A I(J (JJjlixJl <k>-ji-l) 


Aisyah & berkata, "Apakah kalian 
menyamakan kami dengan anjing dan 
keledai? Sungguh, aku pernah berbaring di 
atas tikar, laiu Nabi ^ datang dan berdiri 
melaksanakan shalat di tengah tikar. Aku 
tidak ingin mengganggu beliau, maka aku 
geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga 
aku keluar dari selimutku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Shalat 
di atas ranjang (99)) 

..Penjelasan.-. 

UJÜJici : Dikatakan; cJic. artinya 

engkau menyamakan si fulan dengan si fülan, 
fi'il ini masuk dalam bab fi’il , hamzah di 

sini untuk mengingkari. 

õ*: Aku tidak ingin melintas di hadapan 
beliau, atau berada di hadapan beliau dengan 
berdiri saat beliau shalat, untuk itu aku pergi 
menyelinap atau secara perlahan. 

J2 j*: dari arah. 


16 Pemyataa Aisyah dalam hadits ini menunjukkan bahwa 
anjing, keledai dan wanita tidak memutuskan atau 
membatalkan shalat seseorang CUmdatul Qärt Syarh Al- 
Bukhärt AI-'AinS 4/298) 


HADITS KE-292 


£* 43)1 & gŠH -W 

,• j>- • " *A * •> •-j.s ,-?? 

Jo pul :cJU 14 JI (dJu nj 

\l$ sasJlS < 0)1 


i&j (p Si 

60j :cJ\l 

(*t^l i_älj- ^JasJl v-A* \*l A rj i5jbwJI «Ijj-jj-t) 


<xyu*> 


Aisyah, istri Nabi jgi, berkata, "Aku pernah 
tidur di depan Rasulullah dan kakiku 
berada di arah kiblatnya. Jika akan sujud 
beliau menyentuhku dengan tangannya, 
maka aku pun menarik kakiku. Dan jika beliau 
berdiri aku luruskan kembali kakiku." Aisyah 
berkata, "Pada zaman itu rumah-rumah tidak 
berlampu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
sunnah di belakang wanita (104)) 


HADITS KE-293 

?** 4, 1 t • * ■» -r & • 1. S s? >•* * • * 

43)1 0® 4j_ja*a 

Ujj ujj Jmj aJlp 43)1 


(J-ail (-«Uoi lij <_jVj \A :>^Lall A 

(jl>^ lij A3l 


Maimunah berkata, "Pernah Rasulullah 
shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Setiap beliau 
sujud, pakaian beliau mengenai aku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian orang shalat menyentuh istrinya 
ketika sujud (19)) 


198 






SHALAT DENGAN SATU BAjU 

HADITS KE-294 

äi jt, Vsü Oi ‘Šji^ c4? iJji- -?U 

Ju! «^>1^ Ojj j£- jjuüj A-ifr 4JJl 

0 ^ :jLj *3* Äi J* äi 

(j ;^La)i t_.»L t :iSLa)l A :J 

(<j Lu-üJl* 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah m bahwa 
ada seseorang bertanya kepada Rasulullah 
^ tentang shalat menggunakan satu baju. 
Maka Rasulullah bersabda, "Apakah 
setiap orang dari kalian memiliki dua baju?" 17 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


HADITS KE-295 


ÄI Ji $I Jtf : jll ‘J\ && -no 

ojill ^ S :fLj äi£ 

aIäIp jp j3J 

«-Jjtll 0 J-e Ijj <_j\j # :i^Uall t_jkS” A : j JJjliül 

(<_Õilc. Jt JjCJiJj Jj-ljll 


Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Janganlah salah seorang dari 
kalian shalat dengan menggunakan satu 
kain, hingga tidak selembar pun kain yang 
menutupi kedua pundaknya.'" 18 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
shalat dengan memakai satu helai pakaian, 
maka tutupilah kedua pundaknya (5)) 


HADITS KE-296 

J0*wj colj :JV3 «uJui ijj) jtS- -m 

^>13 vj* 4 J ^4 fLj * 3 * äi äi 

* > 

C'1 ' Sf \ > 

Jp uublj (Ajun |>l cxo 4 Aj j U lt w J 

Ajult 

J äSUoil t-jL t :SSLa)l <_jLS” A : j 

(oj Iõ9oJl* 


Ümar bin Abu Salamah S© berkata, "Aku 
melihat Rasulullah jgj shalat di rumah Ummu 
Salamah dengan mengenakan satu kain yang 
menutupi seluruh badannya yang diletakkan 
kedua ujungnya pada kedua pundaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: shalat 
dengan memakai satu helai pakaian (4)) 


HADITS KE-297 


& JV 5 ^1 -«v 

4 äi o? ‘■M; :j^Ü3l 

•1 ai 

^ j, 

lüli Jt JJit <_j\j T r.SLaJI A : J 

(sSLJI j 


17 Hadits ini menginformasikan bahwa shalat dengan 
mengenakan satu baju diperbolehkan (Imam An-Nawawi: 
Al-Minhäj Syarah Snahth Muslim 4/230) 

16 Mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan dalam 
hadits ini littanzlh (perbuatan makruh yang dilarang, tapi 
tidak sampai derajat haram) bukan lit tahrfm (perbuatan 
makruh yang dilarang dan sampai derajat haram, meski 
tidak sekuataalil haram). Dengan kata lain, jika seseorang 
shalat dengan mengenakan satu baju dan di pundaknya 
tak ada sehelai kain pun tapi sudah menutupi aurat, 


Muhammad bin Al-Munkadir s& berkata, 
"Aku melihat Uabir bin Abdullah shalat 
dengan mengenakan satu kain. Laiu dia 


shalatnya tetap sah disertai makruh, berdasarkan hadits 
ini. (Imam An-Nawawi: Al-Minhäj Syarah Shahlh Muslim 
4/231) 


199 



berkata, "Aku pernah melihat Nabi shalat 
dengan mengenakan (satu) kain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengikdtkan pgkaian di ataš punggung 
ketika shalat (4)) 


200 



BAB 5 

MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT 


HADITS KE-298 


HADITS KE-299 


b cJi :jli 4Jjl ji J 

Jö jj? ü?j^' ä e^j ^ $ &\ 2£> 

J^2\ :Jtf # (S «JS : jt! fl>l 1*131 

«Iii :jü U® 5* JÄI u£JÜ 

j*äi OÜ «jiS <JJu g£n a^jSi ud ^ 


<U3 


^ UjJ» t—A j :»LüSll V :(j (jjlšyJ) 

(jj&L—i 


Abu Dzar ta» meriwayatkan, aku bertanya, 
"Wahai Rasuiullah jgj, masjid apakah yang 
pertama dibangun di muka bumi ini?" 

Beliau menjawab," Masjidil Haram." 

Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" 

Beliau menjawab, "Masjidil Aqsha." 

Aku bertanya lagi, "Berapa lama selang 
waktu antara keduanya?" 

Beliau menjawab, "Empat puluh tahun. 
Kemudian di mana saja kamu berada dan 
waktu shalat sudah datang maka shalatlah, 
karena di dalamnya ada keutamaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail 
( 10 )) 


üc. *h\ Zs- £ jt- -m 

c4^i :fbj ÄI Ji 4^1 jjij JVi :jvl 

:^5 XJi\ & Iil fS CŽ 

|jU»u«Jo oLxij <õjW« 

s5&i «pf J*-j v4S «üjifij 

ijji ^ui 5^ ^ ai»-j 

(Jl CwMj iili (Jl d o U ^JlC- 

i&üJjl alkijj jjfbJI 

<Jill j-a Jji cAj oT :*^LoJI i_ib5" A (jglitJl Aa^S-i) 
Ijc> w J c J a > dt 


Dabir bin Abdullah m berkata, "Rasuiullah 
^ bersabda: 'Aku diberi lima perkara 
yang tidak diberikan kepada seorang pun 
dari nabi-nabi sebelumku. 1) Aku ditolong 
melawan musuhku dengan ketakutan mereka 
sejauh sebulan perjalanan. 2) Bumi dijadikan 
untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka 
di mana saja seorang laki-laki dari umatku 
mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. 
3) Dihalalkan harta rampasan untukku. 4) 
Nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk 
kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh 
manusia. 5) Dan, aku diberi (hak) syafa'at."' 


201 



(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Sabda PEMBANGUNAN MASJID NABI 
Nabijg "Bumi telah dijadikan untukku sebagai 

masjiddan suci" (56)) HADITS KE-301 


HADITS KE-300 
^ ^ 

Oi 4&I • jij* (3^ —V** 

fLj ^ äi äi 

grf&ž c4i' b? ö *=*>ä3 

j? ^ og$l 

jdij üi Äi J* äi &C> cii Jij 


4wl ’ <^11 Jj* <—*1* <—»t5”jj 

(j | ^i 5 ji —■ * O^i |>1«^ 4.J^ 


Abu Hurairah sg meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda: "Aku diutus dengan 
jawämi‘ut kalim (ucapan singkat namun sarat 
makna), aku ditolong dengan rasa ketakutan 
(musuh) dan ketika aku bermimpi aku 
diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia 
(penaklukan) laiu diletakkan di tanganku." 

Abu Hurairah berkata, "(Pada masa itu) 
Rasulullah žjg telah pergi dan kalianlah yang 
akan menuainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad " (56), Bab: Sabda 
Nabi % "Saya ditolong dengan rasa takut 
selama satu bulan" (122)) 


.- - ■ Penjelasan-- 

j&lj : Kalian mengeluarkan amal- 
amal dari tempatnya, maksudnya Nabi jg 
mengisyaratkan seseorang pergi usai shalat 
tanpa mendapatkan apapun. 


pji :Jll aÜ Äi j-il oJa»- HM 

Ü-ull ^LjaIc-ÄiJ^ 
& 1 t? 
jijf p i&S sjla gjf jäij £&. Äi 

tj\Šsl Oj*Ul (JÄaXa IjaUjJ jl^JI (Jj jl 

jp (Älj aIIc. Äi £giJl Jl Jlijl 
Jii ä£ji &ji ^ 
i^Si J^4 ii 4^ «6jji s \iij 

jILj jÄ Z\j tjJ*)! jhuljl £ ‘5 ^-äII 

Ij : jlil ijlliiJl ^ jl jljü ‘*?tiUl 

S ÄS Sl :gf\Š Iii f4JaSI5| Jj^li jll^Jl £ 

jjlf UÜ5& : J5f jvl äi ji^i £S dis 

*^ jj*» 

J^ 5 t$r^ 

JAilbj iCOj-li t-j^Lb p <cJtÜ 

üSü* <A?udi AÜ j*ž)i i^J 
‘Õjj^ji fAj ‘#jliJ-l 

^i)i: JJ" j*j j#» jfcj £* Äi ^J|3 

õj^l^il} jUä*jU SJA^I jJjA Sl j JjA Sl 

>»?* uL 1 A ulsf A 4 >^>t) 

(j »L i ^ ifj&t rAbU-t Sj~~* 


Anasbin Malik m meriwayatkan, "Nabi ^ tiba 
di Madinah laiu singgah di perkampungan bani 
Amru bin Auf. Beliau tinggal di sana selama 14 
malam. Kemudian beliau mengutus seseorang 
menemui bani Najjar, maka mereka pun 


202 






datang dengan menyandang pedang. Aku 
melihat Nabi di atas tunggangannya dan 
Abu Bakar membonceng serta para pembesar 
bani Najjar di sekelilingnya hingga sampai di 
sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera 
shalat bila sudah masuk waktu shalat. Maka 
beliau shalat di kandang kambing. Kemudian 
beliau memerintahkan untuk membangun 
masjid. 

Beliau mengutus seseorang menemui 
pembesar bani Najjar. Utusan itu 
menyampaikan, 'Wahai bani Najjar, sebutkan 
berapa harga kebun kalian ini?* 

Mereka menjawab, 'Tidak, demi Allah, kami 
tidakakan menjualnya kecuali kepada Allahi'" 

Anas berkata, "Aku beritahu kalian bahwa di 
kebun itu ada banyak kuburan orang-orang 
musyrik, reruntuhan rumah, dan pohon-pohon 
kurma. Maka Nabi memerintahkan untuk 
membongkar kuburan-kuburan tersebut, 
meratakan reruntuhan rumah dan pohon- 
pohon kurma ditebang laiu dijajarkan di 
arah kiblat masjid. Laiu mereka membuat 
kusen pintu dari batu. Kemudian mereka 
memindahkan batu-batu besar sambil 
bersyair. Nabi turut bekerja bersama 
mereka sambil mengucapkan: 

'Ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali 
kebaikan akhirat. Ampunilah kaum Anshar 
dan Muhajirin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" ( 8), Bab: Bolehkah 
menggali kuburan orang-orang musyrik 
jahiliyah dan dijadikan sebagai masjid? (48)) 

.Penjelasan. 

: Menunggang di belakangnya. 
jjf: Membuang hewan tunggangannya. 
f \Zü : Di halaman luas di depan rumah. 
pii)) : Jamak j»ja yaitu kandang kambing. 

: Silahkan menawar saya. 

: Kebun kalian. 


Lj-Kgy. Isim jamak, kata tunggalnya õ>. 

Ü4j : Di arahnya. 

U>c: Dua ambang pintu, bagian pintu yang 
diganjal saat pintu ditutup. 

õjjfji : Bersenandung untuk menyemangati 
diri agar pekerjaan menjadi ringan. 

jUaiSu: Aus dan Khajraj yang membela beliau 
menghadapi para musuh. 

: Mereka yang berhijrah dari Makkah 
menuju Madinah karena mencintai beliau ^ 
dan demi mencari pahala. 


PERUBAHAN ARAH KIBLAT 
DARI BAITUL MAQDIS KE KA*BAH 


HADITS KE-302 


:J\S ciift ÜJl (jjfj 
C* JŽ fLj *2* iil &> 4A1I $ 

•" li, 10 • *■* »■* «■» J**# | «*• ® *»!. 

A jfcfr rt J Jl AmAI QAjt X Ä m *Jl 

o' 44 ffcj ^ JlPj 

(iJlgl-J Cjjj ijj Ii) iftl (Jl 

^ J\ij £&\ £ (pUIji j 

ü&oZfÄjt fij 

(jj^j OjJuJlj (3j*iUI 4A1 Ji 

m ** ** 

£? S*** j' 

Jli U 1 *j 6^ *i' 

j* JjU >J| iü jp 

ii? Ja Jul «jjUjUUl 

f££jt jž *i$ Sj fLj *3* iii iii 


203 






4»ys)l <-JAj T\ :»^La)\ v-jbS" A :j 




Al-Bara' bin Azib m berkata, "Rasulullah 3g§ 
shalat menghadap Baitul Maqdis selama 
16 atau 17 bulan. Rasulullah jg ingin kiblat 
tersebut dialihkan ke Ka'bah. Maka Allah 
menurunkan ayat: "Sungguh Kami (sering) 
melihat mukamu menengadah ke langit," 
(Al-Baqarah: 144). Maka Nabi jig langsung 
(shalat) menghadap ke Ka'bah. Laiu 
berkatalah orang-orang bodoh, yaitu orang- 
orang Yahudi; "Apakah yang memalingkan 
mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat 
kepadanya? Katakanlah: Kepunyaan Allah- 
lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan 
yang lurus." (Al-Baqarah: 144). 

Ada seseorang yang ikut shalat bersama 
Nabi $$, orang itu kemudian keluar setelah 
selesai shalat. Tak lama kemudian, orang itu 
melewati kaum Anshar yang sedang shalat 
Ashar menghadap ke Baitul Maqdis. Laiu 
orang itu bersaksi bahwa ia telah shalat 
bersama Rasulullah $$ dengan menghadap 
ke Ka'bah. Seketika itu orang-orang Anshar 
itu pun berputar menghadap Ka'bah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menghadap ke arah kiblat di mana saja (31)) 


HADITS KE-303 

<iIfr 4^1 j s $| -r-r 

iil 


t-Aj \A :!ji-JI ijj*. r ijwidl i_jbS” ^9 lj 

(Ue^ J* 


Al-Barra ss berkata, "Kami shalat bersama 
Rasulullah 3ü menghadap ke Baitul Maqdis 
selama 16 atau 17 bulan, kemudian dirubah 
menghadap ke kiblat (Ka'bah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: Al 
Baqarah (2), Bab: Dan bagi tiap-tiap umat 
ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya (18)) 


HADITS K.E-304 


(U 4 ÄJ& 4Ü ijŽj ja£- 4Ul -UC- 

jsI—Jj A>Jl£> 4JJI ^0 4JJ1 J Ij+jj jl :jul ‘oi 

$'J\ täi \ jjii jj 

.jjiiji jj cilfj <£^ii 

jii^jij^il 

(il~äJt (J »U U i_jL Tt :S^La)l v—jVsS' A :j 


Abdullah bin Ümar 8§ berkata, "Ketika orang- 
orang shalat Shubuh di Quba', tiba-tiba datang 
seorang laki-laki’ dan berkata, 'Sungguh, tädi 
malam telah turun ayat kepada Rasulullah 
beliau diperintahkan untuk menghadap ke 
arah Ka'bah', maka menghadaplah kalian ke 
sanal' Pada mulanya, mereka menghadap 
Syam, laiu mereka berputar ke arah Ka'bah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Hal-hal 
yang berkaitan dengan kiblat (32)) 

.Penjelasan.. 

tCL : Di Masjid Quba. 


204 


1 Laki-laki tersebut bernama Ubbad bin Bisyr asi. (Shahlh 
Al-Bukhärf Tahqlq Dr. Musthafa Dib Ai-Bugba 1/157) 






LARANGAN MEMBANGUN MASjlD Dl 
ATAS KUBURAN 

HADITS KE-305 

j»l 5^ *4^ ÄI ($°j 4J£\£ -T»o 
tjJ Ž g jl lj UlJlj Ä^LuS' \JJ& <uL*i j»lj 

«jJuy A^JlC. 4 JJ| -jllJ (iüi UJ^jj 

£}&' jijJ' f*j ö? <a&l Sl =jv55 
c»L; £ i^Jij .1^1; ^ jp 55 ÕUS 
&CÜI j£ ÄI õle. i|iil j!>i õi/ll .j^iii 

Ja ulj lA lAt^* A 1(3 ^s^>l) 

(v.-wl—< jjojj üJaIA-' &j~~* 


Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Ummu 
Habibah dan Ummu Salamah meneeritakan 
kanisah (gereja) yang mereka lihat di 
Habasyah. Di dalamnya banyak terdapat 
gambar-gambar. Mereka meneeritakan itu 
kepada Nabi jgjj, maka beliau bersabda: 

"Sesungguhnya jika ada orang saleh dari 
mereka yang meninggal, maka mereka 
mendirikan masjid di atas kuburannya dan 
membuat patungnya di sana. Maka mereka 
itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah 
pada hari Kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Bolehkah menggali kuburan orang-orang 
musyrik jahiliyah dan dijadikan sebagai 
masjid? (48)) 


HADITS KE-306 


jl £l 4 £j OüS VJjj :cJll 45.li; 

,» j!? 

ilžl >jžsu U <_aU V ul^ ff :j (jjUJl *>^>l) 

( Jt 


Aisyah meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda ketika sedang sakit yang 
menyebabkan beliau wafat: "Allah melaknat 
orang-orang Yahudi dan Nashrani, karena 
mereka menjadikan kuburan nabi-nabi 
mereka sebagai masjid." 

Aisyah berkata, "Kalau bukan karena ada 
sabda beliau tersebut, tentu mereka akan 
menampakkan kuburan beliau. Namun aku 
khawatir nantinya dijadikan masjid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Larangan mendirikan masjid di atas kuburan 
(«)) 


--- - Penjelasan--- 

uSjliülj : Allah menjauhkan mereka 

dari rahmat-Nya. 

uUS : Khawatir jika kuburan beliau 
dijadikan Masjid. 


HADITS KE-307 

Äi jõ äi Si J} < 15 ^- 
\j'd\ ojfcSi Äi JM :jil cftj £* 

+ * * + • *f 

LjOj»- oU oo A i(_J ^>1) 


*fi\ jp IJIp iil il$\p 

^ ** ^ 

õu ^iJi 4 ju äjla Äi 

j$ J,lÄl HÖliÖg Sjöl ÄI #5 


Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Allah melaknat 
Yahudi dan Nasrani karena mereka 
menjadikan kuburan nabi-nabi mereka 
sebagai masjid." 


205 






(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (55)) 


HADITS KE-308 

4ll .uej I 4 I& AJJl (sfcj -r*A 

4 ^ jj! ä m ^ äi Jfc £ 

il A-al> tjjuiy aIIc. Äi J-ö Äi 

«jul ^ ^ p±\ 1 jü ,^4-j 

‘dfjU^5 žJ^Jl Jp Äi 4A*J lOüj^jAj 
^J^ A>U ^»UjI jj*9 
(oLJl jjI UJa». v_jVj oo vjI^" a ^SjUiJI <^i-l) 


Aisyah & dan Abdullah bin Abbas m 
meriwayatkan, keduanya berkata, "Ketika 
sakit Rasulullah gj semakin parah, beliau 
memegang bajunya dan ditutupkan pada 
mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau 
lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya 
seperti itu beliau bersabda: 

'Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan 
Nasrani. Karena mereka menjadikan kuburan 
nabi-nabi mereka sebagai masjid.' Beliau 
memberi peringatan (kaum Muslimin) atas 
apa yang mereka lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (55)) 

-Penjelasan.-. 

Jji : Ketika kematian datang. 

Jifc: Lantas. 

: Baju yang ada tanda-tandanya. 

ps-\ : Menghangatkan diri dengan baju dan 
menutupi tubuh karena demam tinggi. 


KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID 

HADITS KE-309 
AÜ\ X~£. j£. OUfi. Jt OUiC- 

Ojul» Jlj ‘I '^=^\ '-p^j A-lc- 4Ul 

^;il^^;^:jji5^j^Äi^ 

Aiil^AlLjJÄlJjÄl^jAJ 

0 J -?'—• jJj JA ijU *\# :;^Lall A :g t^jUül <>^i-l) 


Utsman bin Affan berkata di tengah 
pembicaraan orang-orang sekitar masalah 
pembangunan masjid Rasulullah ia 
berkata, "Sungguh, kalian telah banyak 
berbicara, padahal aku mendengar Nabi 
bersabda: 'Siapa yang membangun masjid 
karena mengharapkah rida Allah, maka Allah 
akan membangunkan untuknya yang seperti 
itu di surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Barang 
siapa membangun masjid (65)) 


SUNAH MELETAKKAN TANGAN 
Dl LUTUT KETIKA RUKUK DAN 
MERENGGANGKAN JARI-JARI 


HADITS KE-310 


> ’( * " • > t.r 


õe 1 '? 


tl- f • • „ 

JU -fjo Wj ^1 jt Jjl»j -TV 

W i» > 


cÄi .Ji jj £&, :«* iil gjfj ^ 

nJ 0*3 5« ujiüj JS # as 

+ > * 

oi ü >53 : Jvlj 

^jJi £ 


206 






< Jp oU MA rijliS/l \* :,j 

<fc£»<M> 


Sa'ad bin Abi Waqqash menceritakan bahwa 
Mush'ab bin Saad m berkata, "Aku shalat di 
samping ayahku. Aku merapatkan telapak 
tanganku dan meletakkannya di atas pahaku. 
Maka ayahku melarangku seraya berkata, 
'Kami dahulu mengerjakan seperti itu laiu 
dilarang (oleh Nabi $&). Kami diperintahkan 
untuk meletakkan tangan pada lutut kärni."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk 
( 110 )) 

.Penjelasan.-. 

^ õa oJuKj : Menyatukan jari-jari kedua 
tangan. 


HARAM BERBICARA KETIKA SHALAT 


HADITS KE-311 

«Üc. c$eJ g 4Ü\ -r\\ 

ji -3 äi jp fU \5f:jvl 
oie. # üil .Suil £5*5 

4 Sj <£& % fä du 

JUj L» ^ J-jJI i-jbS” tMj 


Abdullah bin Mas'ud m berkata; "Kami 
pernah memberi salam kepada Nabi 
ketika beliau sedang shalat dan beliau 
membalas salam kami. Ketika kami kembali 
dari (negeri) An-Najasyi kami memberi salam 
kembali kepada beliau, namun beliau tidak 


membalas salam kami. Kemudian beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya dalam shalat ada 
kesibukan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Perkataan yang dilarang dalam 
shalat (2)) 


hJö äi # *5 

£ el5>l üjt>l jü^-aA «S^Lall £ p&sj US” 

(5iü\l Jiyil iÜJg ol^l 

ojSliiu 

i_j\j IY :•ijiJl ■) y— T :j *... ž-J l ijtS” "\4 *>^p-i) 


HADITS KE-312 

.1 ! 


-nt 

■ sl* 


Zaidbin Arqam ss berkata, "Kami berbincang- 
bincang dalam shalat. Seseorang berbicara 
kepada temannya tentang keperluannya, 
sampai turunlah ayat: Dan berdirilah untuk 
Allah dalam shalatmu dengan khusyuk. 2 Laiu 
kami diperintah untuk diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), surat: Al 
Baqarah (2), Bab: Berdirilah untuk Allah 
(dalam shalatmu) dengan khusyuk atau taat 
(43)) 


.Penjelasan • 

õsjjlž: Dengan taat. 


HADITS KE-313 

• - • , 


asi. 4JJI qfij 4ü\ x*s* g ji\&- -nr 


2 Al-Baqarah: 238 


207 









cl&jj *5 yS Ji jf-U. 
AiäAiC' fLj *5ft ÄI Ji c4SÜ 


^ I >T * J >“*.1 1 / {• .* ^ J|> *T^ 

cJlA3 <4J (Jlfrl 4Üt U jj^Jj 3 £3^3 tjjp ijj |Jl9 

fLj ^ äi äi j^j ja ^ £ 

|Ji aJ^ C .JL. jj *AgX& otlwl (jl 

fi; jj-ii &« & läf 4 gjs"^ y: 

Sj? jf ^ di :jiij ^ y di d±, 

>%S ä»-5 £ b% $ ^ jt -ä& 

«*» ■** 

M '° :5^LaJI J^jJI i_ibS” T\ :,^ A^i-1) 

(;^UIJ f ^Ul 


3abir bin Abdullah m berkata, "Rasulullah jjg 
mengutusku untuk menyelesaikan keperluan 
beliau. Maka aku berangkat kemudian 
kembaii setelah menyelesaikan tugasku. Laiu 
aku menemui Nabi $. Aku beruluk salam 
kepada beliau, namun beliau tidak membalas 
salamku. Kejadian itu menimbulkan 
kegusaran dalam hatiku, hanya Allah sajalah 
yang lebih mengetahuinya. 

Kemudian aku berkata dalam hatiku, 
barangkali Rasulullah ^ menganggap aku 
terlambat menunaikan tugas dari beliau. 
Kemudian aku beruluk salam lagi, dan lagi- 
lagi beliau tidak membalasnya. Timbul lagi 
kegusaran dalam hatiku yang lebih besar 
dari yang pertama. Kemudian aku memberi 
salam lagi, laiu beliau membalasnya seraya 
berkata: 'Sungguh, yang menghalangiku 
menjawab salammu adalah karena aku 
sedang shalat.' 

Saat itu beliau sedang berada di atas hewan 
tunggangannya yang tidak menghadap ke 
arah kiblat." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Tidak menjawab salam ketika 
shalat (15)) 


.Penjelasan • 

: Merasa sedih. 

3? jS-j : Marah. 


BOLEH MELAKNAT SETAN KETIKA 
SHALAT 

HADITS KE-314 

«ut Aü\($ej Yjijb liojj. -r\i 

••j *" * *■<*» 

Sf> hi kk b\ <j&» 

.sSdii & jdd žijüi clis 

<y* Jl iüujl 5l oijll iZL &\ 

S & 4ü) 5^ gfcf jjl o/si 

iLU- j* 

j»yll yi; Vo :i^La)l ukT A : j 

(jj.—II j Jajjj 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Sesungguhnya Ifrit dari 
bangsa Jin, baru saja ia menggangguku 
untuk memutus shalatku. Tetapi Allah 
memenangkan aku atasnya, dan aku ingin 
mengikatnya di salah satu tiang masjid 
sampai waktu Shubuh supaya setiap kalian 
dapat melihatnya. Namun, aku teringat 
ucapan saudaraku Sulaiman $§£ ketika 
berdoa: Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh 
seorangpun setelah aku. (Shaad: 35)." 


208 






(Rauh berkata), "Kemudian beliau 
mengusirnya dalam keadaan hina." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Tawanan yang diikat di masjid (75)) 


BOLEH BERJALAN SATU ATAU DUA 
LANGKAH KETI KA SHALAT 

HADITS KE-316 


--Penjelasan.. 

: Jin pembangkang. 
oJiS: Menghampiriku dengan cepat. 

sõlP cjt : Di salah satu tiang masjid. 
ilil ojS: Dalam keadaan terusir. 


BOLEH MEMBAWA ANAK KECIL 
KETIKA SHALAT 


HADITS KE-31S 

lAJLC. <UJl jjjLa/yi õjUfl jl -no 

m m + "i» 

j* sipj ^ vSS öd 

«- • s- , • »«„ «-r-■ . 

^ 0* o* o? 1 *" <4 d-j *4-* 

-» *» ^ v » 

vj? ^ ü 61 $ lkl iSü <ür H 

lij <-*V '‘1 SljLaJl >_jb5" A :j (jijljdl 

(õ^L^all Jft S 


Abu Qatadah Al-Anshari s® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah pernah shalat dengan 
menggendong Umamah binti Zainab binti 
Rasulullah 

Dan menurut riwayat Abu Al-Ash bin Rabi'ah 
bin Abdu Syamsi disebutkan: "Jika sujud 
beliau meletakkan anak itu dan bila berdiri 
beliau menggendongnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat " (8), Bab: 
Menggendong anak kecil dalam shalat (106)) 


Ö . 5• - • • J • „ 

* J\3 i^A&uJI Jju>i Jj* —V*\"\ 

*r* ^ ^11 ^ i. j• ^ ( , 

J4-* oi 0? <Ö^“ 

<» ** * jj > 

J* * * £ -»• !i • ii^*t £ | ^ ii 

«•*** ^ g£4l J*-» # 

cjilL Jjj jUllj :jül «<1US ^E o/llj 

*.T Irt ii*r *. fl' 


4*^ tr^ jiji 43*13 ji3i 43' ^'3 3 a1j 
<i)l 43-^j Äi jõ 4i)l 43^-3 


lidi jj sip) *&S jjfLj äii jõ 
iStjE? 4 5 ? j&äi dUSii 6s> ■(&* 

l^Juxi (j-lill cJJT lil ^4-jlc- c pL>l 

tjpj jj clljS «li ^ c$U3l p\l> ^ 
1# cõ*j3 1*^ fLj ÄI jl» 4)1 
jõ fLj ÄI jõ> 4)1 jpj cS\j p 

j*J tl^Jip Jäj p tl^lip JÄJ tlfe i fr 

ÕIE p gllJl j4>l £ Ikli jji 

dj jtöi i*t: jul tüJ a ^ ft\ y uil 
J>õ idlslj l^SisJ lü cJaõ 


(j<jdl ^ t»)ajL-t i_»U tl :Äa-L| NN ijljUn-JI *j^»-l) 

Hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi. Abu Hazim 
bin Dinar m berkata, "Ada beberapa orang 
menemui Sahl bin Saad As Sa'idi setelah 
berdebat tentang mimbar: dari bahan 
apa dibuat. Mereka menanyakan hai itu 
kepadanya. Sahl laiu berkata, 'Demi Allah, 
akulah orang yang paling mengerti tentang 
masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari 
pertama mimbar tersebut dipasang dan hari 
saat Rasulullah duduk di atasnya. 


209 


< 






Rasulullah $g mengutus orang untuk menemui 
seorang wanita Anshar (namanya sudah 
disebutkan oleh Sahl), beliau berpesan: 
Perintahkanlah budak laki-lakimu yang tukang 
kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, 
untuk aku buat duduk saat berbicara kepada 
orang banyak. 

Laiu wanita tersebut memerintahkan budak 
laki-lakinya. la pun membuat mimbar dari 
batangkayuhutan.Setelah(mimbar)diberikan 
kepada wanita itu, ia mengirimnya kepada 
Rasulullah Maka beliau memerintahkan 
orang untuk meletakkan mimbar tersebut 
di sini. Laiu aku melihat Rasulullah ^ shalat 
di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di 
atas mimbar laiu rukuk dalam posisi masih di 
atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan 
mundur ke belakang, laiu sujud di dasar 
mimbar. Kemudian beliau mengulangi lagi 

(hingga shalat selesai). 

# 

Setelah selesai, beliau menghadap kepada 
orang banyak laiu bersabda, 'Wahai manusia, 
sesungguhnya aku berbuat seperti tädi agar 
kalian mengikuti dan agar dapat mengambil 
pelajaran tentang tata cara shalatku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Berkhotbah di atas mimbar (26)) 

-Penjelasan- 

: Membantah atau rägu, berasal dari 
kata ijUl yang berarti membantah. Ar- 
Raghib menjelaskan, «ldan sijlAl 
artinya berdebat, seperti disebutkan dalam 
firman-Nya, “ Karena itu janganlah kamu 
(Muhammad) bertengkar tentang hai mereka, 
kecuali pertengkaran lahirsaja." 

glijl itiyz : Sebuah pohon pedalaman. fclžfi : 
Sebuah tempat di dataran tinggi Madinah 
dari arah Syam. 

iiyiiijl jji fi : Mundur ke belakang agar tetap 
menghadap kiblat. 


MAKRUH MELETAKKAN TANGAN Dl 
PINGGANG KETI KA SHALAT 

HADITS KE-317 


J6 :JV5 ÄI &J ±1^ -rw 

j W «-AsS* n iSjVäJI 4»-ji-l) 

(i^Lall 


Abu Hurairah es berkata, "Rasulullah 
$§ melarang seseorang shalat dengan 
meletakkan tangan di pinggang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Meletakkan tangan di atas 
lambung ketika shalat (17)) 

.. Penjelasan. 

\rp 2 - : Ibnu Sirin menjelaskan, maksudnya 
meletakkan tangan di atas lambung saat 
shalat. Inilah yang dipastikan Abu Dawud 
dan dinukil At-Tirmidzi dari sebagian ahlul 
ilmi. Inilah penafsiran ikhtishar yang paling 
masyhur. (Al-Hafizh, Al-Fath ) 


HADITS KE-318 

s? >• - tl 


51 «ii* ia)! -r\A 

jijii £ :J\S .fLj Äi 

cJS* :J\J ijJxXi «* *' 


(s^LJIj 


Mu'aiqib es meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
berkata tentang seseorang yang meratakan 
tanah tempat ia sujud. Beliau bersabda, "Dika 
kamu harus melakukannya, lakukanlah satu 
kali saja." 


210 








(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(21), Bab: Mengusap kerikil ketika shalat (8)) 


jt n ullT A 

1 * -1 


LARANGAN MELUDAH DI MASJID 
KETIKA SHALAT DAN SELAINNYA 

HADITS KE-319 


< * > • * ti . . „ „«•> • i , • > j i ^ 

‘Uflifi. 4JJ| &Ojjl£. Ji4ü\±*£. -TW 

4&-{ ^ fLj *5*. 5iit ji -uit Sf 

lij: jül jp jJl f! <ZŠŽ3 A&JI jU*. 

-Uit oJŠ j-AJ ^=9«A>I jo 

oljjlt PP oltS' A ^Uü! 




Abdullah bin Ilmar ® merlwayatkan bahwa 
Rasulullah jg§ melihat ludah di dinding kiblat 
laiu beliau menggosoknya. Kemudian beliau 
menghadap ke arah orang banyak seraya 
bersabda: "Dika seseorang dari kalian shalat 
janganlah ia meludah ke arah depannya, 
karena Allah berada di hadapannya ketika 
ia shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengusap air ludah dengan tangan dari 
masjid (33)) 


HADITS KE-320 

s? »•* ji. . . • < j • , 

jl « 4 JLP 4 JJI (S^j —Tf* 

♦ — ^ ® M • ^ ® f ^ ^ ^ J jl | Ö ^ 

aA.iJ A»J»£. 4JJ) 

‘**•4 Oü Jv' d!>i o' fj 4^** 

<• •? «i i " ' ^ • > t/ • - • «■ *f 

A^JlS C->- jl co^Uwi £S=dJ jl 


Abu Sa*id aa meriwayatkan bahwa Nabi 
M melihat ludah pada arah kiblat masjid, 
laiu beliau menggosoknya dengan kerikil. 
Kemudian beliau melarang orang meludah 
di depan atau sebelah kanannya. Tetapi 
hendaklah ia (meludah) di sebelah kiri atau 
bawah käki kirinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau di 
bawah käki yang sebelah kiri (36)) 


HADITS KE-321 

I ^ 

53)1 (sfej <i!3 Sjjjfc (Jjl -tt\ 

^ jdlj 53)1 iil jjij 0? «UjiA 

i\^S%3 #Lä>- a^UM« 3 \ jüi> J 


* ^ -'i*' Im *A 3 ^ f / ^ i li ST* 

‘*f?3 ^ 

jl J;UiJ ^ fj 

( _yai-L (ii*. <_Aj Tt rõ^Lall <-A£ A : j *»j>- ') 

(a^wll^ 


AbuHurairahdanAbuSa'id ® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ^ melihat ludah di 
dinding masjid. Beliau laiu mengambil kerikil 
kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau 
bersabda, "Jika salah seorang dari kalian 
berdahak janganlah berdahak di arah depan 
atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia 
berdahak ke sebelah kirinya atau di bawah 
käki kirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mengusap ingus dengan kenkil dan masjid 
(59)) 


211 




HADITS KE-322 


HADITS KE-324 


4jji 5' f i ž-tate -m 

.lÄŽ &Ä jIj*. 3 jdlj aI* Äi 

jlj}ll t-*>U tr :õ^aoII ImjIsS* A A>^p-i) 

(ji^uJll 


JIŽ :j\5 ciiUU ^ -ffl 

iUal J*12\ £ jgil :fLj ^ ÄI ^ 

l^iša 

(j õV/S^^ »j\i 5 " vjL TV : 5 ^Lo)l vjIsS" A iSjläxJI *»-^l) 

(^-11 


Aisyah Ummul Mukminin ® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jgjj pernah melihat dahak 
atau ludah di dinding kiblat laiu beliau 
menggosoknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Mengusap air ludah dengan tangan dari 
masjid (23)) 


Anas bin Malik berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Meludah di dalam masjid adalah suatu 
dosa dan kafarahnya (tebusannya) adalah 
menimbunnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Kafarat 
bagi orang yang meludah di masjid (37)) 


HADITS KE-323 


BOLEH SHALAT MEMAKAI SANDAL 


Äi & jvl .dUU # J\ -rtr 
dü sSdJl 4 lil #p\ Sj :fLj * 1 * 
<£* & % 4S 655 $5 M dj ^ 

^•05 cJi jl ajL3 j£=üj 

_>l *)L«i jjjjJ <_jL ri :s^La)l >. A tS * a sj <>,>1) 

(oai 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik m, Nabi 
jgg bersabda: "Jika seorang Mukmin sedang 
shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat 
pada Rabb-nya. Maka janganlah ia meludah 
ke arah depan atau sebelah kanannya, tapi 
hendaklah (meludah) ke sebetah kiri atau di 
bawah kakinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Hendaknya meludah ke sebelah kiri atau di 
bawah kakinya (36)) 


HADITS KE-325 


*" • •»* • *** 11. «• • ?? ^ 9 «• 

'kfr* J* “ r?0 

*gi\ 5lfl riiUU JJ jŽ\ ciL : jll 4^*1 

(JlmJl <-jU tt :S^Ld)l ijbS” A :j a>^>1) 


Hadits Anas bin Malik. Said bin Yazid Al-Azdi 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin 
Malik, 'Apakah Nabi pernah shalat dengan 
memakai sandal?'* la menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
dengan menggunakan sandal (24)) 


3 Menurut Ibnu Baththal, ada kemungkinan sandal 
tersebut bebas dari najis kemudian ia termasuk rukhshah. 
Sedangkan menurut Ibnu Daqiq Al-'ld, tindakan ini 
tidak termasuk amalan yang dianjurkan. Sebab, ia tidak 
termasuk tuntutan dalam shalat. (Ibnu Hajan Fathul Bart 
1/494) 


212 




MAKRUH SHALAT DENGAN PAKAIAN 
BERGAMBAR 


HADITS KE-326 

aJIa Äi ü&j z&\ c. -rn 

Jf «•««' • * • 

(;'iLall j olisJ^I Vjl; vr vjUS" y 


j* . • J #*T 

j»^li.| jiiii 


jüi «pi*f 


jia»- lil OA v_jVsS* V* Aj*-^i-l) 

(aSL^A J»uu 


Anas bin Malik ses meriwayatkan dari Nabi 
$š, beliau bersabda: "Jika makan malam 
telah tersedia dan iqamat dikumandangkan, 
maka dahulukanlah makan malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Apabila hidangan telah siap maka jangan 
tergesa-gesa karenanya (58)) 

HADITS KE-328 


Aisyah « meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah shalat dengan mengenakan pakaian 
yang bergambar, laiu beliau bersabda, 
"Gambar-gambar pada pakaian ini 
menggangguku. Kembalikanlah kepada Abu 
Jahm dan bawakan untukku pakaian Anbijan 
(kain tebal yang tidak bergambar)."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"(10), Bab: Menoleh 
dalam shalat (93)) 


51 ‘Üe- #)l &?J tiUli Ji ^1 ioji- -YTA 

p* fy : jli sfLj & ÄI ÄI 

‘OyuJI i%0 IjLöS d)l J-i <o IjiJuli i\S Jül 

pj-SuL^C- I^JuTuÜ Sj 

(UUI jia- ii) t-iU tT lOlõSll yblf V cSjUvIl *»^»-l) 

(õ^Lall 


--Penjelasan.. 

iil/-: Pakaian hitam berbentuk segi empat. 

: Pakaian tebal yang tidak ada 
tandanya. 


MAKRUH SHALAT KETIKA MAKANAN 
TELAH DIHIDANGKAN 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Apabila makan 
malam sudah dihidangkan, maka makanlah 
terlebih dahulu sebelum kalian shalat 
Maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa 
dalam menyelesaikan makan kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


HADITS KE-327 


** *»+ jl. . ..... • ■?» > • .. 

«UC- 4JJl C$?J uUUõ ^yi ^jwjl -YTY 

illil fy :JÜ <fLj Ä Äi J* 

«liJüU Ijijoli õ^Lil c%L|l^ 


4 Hadits ini menunjukkan bahwa makruh bagi seseorang 
shalat dengan mengenakan pakaian yang mencolok dan 
menyita peihatian sehingga melalaikan dari shalat iFathul 
Bäti Ibnu Rajab 5/213) 


HADITS KE-329 

^Jl j£- tlflifc 4j[)l -rw 

ilijül li| :Jll iil jJuy aJl& 4Jdl 

jüiu i^iiil ISiii 

flaUl j^>- lil <—Aj tr vjUS" V 

(i^Ldll Cujit* 


213 






Aisyah <t& meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Apabila makan malam 
telah dihidangkan dan shalat sudah akan 
ditegakkan (iqamat) maka dahulukanlah 
makan malam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


HADITS KJE-330 


l Jj-Lj j\l: j\l jj! -yt* 

i\JS \l\ :fLj aIc. &\ 

\£i Hj «güJüu sSüdi 


jJa>- lij >—>\j IT «—>kS” V 

(o^Ldll 


Ibnu Ümar m berkata bahwa Rasulullah, 
"Apabila makan malam seseorang dari 
kalian sudah dihidangkan sedangkan shalat 
sudah didirikan, maka dahulukanlah makan 
malam dan janganlah tergesa-gesa hingga 
dia menuntaskannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
makanan sudah siap dan shalat telah 
didirikan (42)) 


LARANGAN MEMAKAN BAWANG 
DAN SEJENISNYA 

HADITS KE-331 

_ äti 5 | | ^ . , j* ^ •. J • «■» 

4i)l Csfej 

£ $ j&j äi S* 

sa ^ & 


, ,Ü1 ^j ,l> U ulj W 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa ketika 
perang Khaibar Nabi bersabda: "Barang 
siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang 
putih, maka jangan sekali-kali mendekati 
masjid kärni."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah, dan bawang bakung (160)) 


HADITS KE-332 


Jll :J\5 ^1 -rr? 

•"l" •»-.! A,. 1 <*'? “f J , 

4JL& 4WI 4Jdl £gJ U <UuH 

Äi j\I :jui fjš)l 4 fLj 
S/ ji Sü sj^Ji oäa & ö* 

i **■ «"T «" ^ 

Uaa (j^Uj 

A»- L» v->U M* tjbS” \* ij Aa-jil) 


Diriwayatkan dari Anas, Abdul Aziz berkata, 
"Ada seorang laki-laki bertanya kepada Anas 
bin Malik, '(Pernyataan) apa yang pernah 
kamu dengar dari Nabi jg tentang bawang 
putih?* 

Anas bin Malik menjawab, 'Nabi ^ bersabda: 
Barang siapa memakan dari pohon ini, maka 
jangan sekali-kali mendekat pada kami atau 
shalat bersama kami/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah, dan bawang bakung (160)) 


5 Ini berlaku untuk semua masjid (Fathul Bärf Ibnu Raja b 
6 / 122 ) 


214 



HADITS KE-333 


3' f*j *4ät -Trr 

i-f jt ^ jSl ^ :j\5 fLj Äi Ji 

■4 u^vU jj£U jvs ji d^is 
6 rf dj ftj * 3 * Äi Ji -£» Sfc *5 

Uj Jji-U jUi ilStj I 4 J 1>J3 ^yj ja £>\ya>- 

AjUw>I jh*j jj Ujjjfl : jÜl j* I 4 I 3 

C3?vsf jü j? :JV3 Ü lj l2ä 4 m 51? 

**»««» *5 

gp' fjill i^.UUul \V OliSlI obS” V : j CjUwJt ^s-t) 

(^IjJ-oJIj 


Jabir bin Abduilah meyakini bahwa Nabi 
bersabda, "Barang siapa memakan bawang 
putih atau bawang merah hendaklah ia 
menjauhi kami." Atau beliau mengatakan, 
"Hendaklah ia menjauhi masjid kami dan 
hendaklah ia tinggal di rumahnya." 

Nabi pemah diberi seperiuk sayuran seperti 
koi. Kemudian beliau mencium aroma sesuatu 
laiu menanyakannya. Beliau diberitahu 
tentang bau tersebut. Maka beliau bersabda, 
"Sodorkanlah!" Yakni kepada para shahabat 
yang bersamanya. Ketika beliau melihat 
mereka enggan memakannya, beliau pun 
bersabda, "Makanlahl Sesungguhnya aku 
berbicara dengan orang yang tidak kalian 
ajak bicara." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Penjelasan tentang bawang putih, bawang 
merah dan bawang bakung (160)) 


6 Yakni Malaikat (Ibnu Hajan Fathul Barl 2/342) 


LUPA DALAM SHALAT 
DAN SUJUD SAHWI 

HADITS KE-334 


JV5 jti tilp &i (ffOj j] SSjS- -m 

** *•#» 

jSuib iii :fLj gz. &\ <i)t 

6jp <5$i äj Si£l)i jäi 

H «sst t* vi ^. jsf ibVi 

^ && «j# 44 ^' 

^ jä u .ü§ iST j?ii 

(Ja^l j Jj bj 9 j-» ^ ^jJJ Oj J>-jJ' 

aly? ji uSu«^ 

Jte 

pj I jl i_jU 1 «jUS” tt :j 0 

(jjJU- jAj j>ä_ Uujl jl 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Jika panggilan shalat (azan) 
dikumandangkan, setan lari sambil 
mengeluarkan kentut hingga ia tidak 
mendengar suara azan. Apabila panggilan 
azan telah selesai maka setan kembali. 
Dan bila iqamat dikumandangkan setan 
kembali berlari dan jika iqamat telah selesai 
dia kembali lagi untuk mengganggu hati 
seseorang seraya berkata: Ingatlah ini dan 
itu, sesuatu yang tadinya tidak ia ingat. 
Demikianlah (setan mengganggu) selama 
seseorang ingat berapa (rakaat) ia shalat. 
Sampai jika seseorang tidak tahu berapa 
rakaat ia shalat; apakah tiga atau empat 
rakaat, hendaklah ia sujud dua kali setelah ia 
duduk (tasyahud)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi (lupa)" 
(22), Bab: Apabila tidak tahu telah shalat 
berapa rakaat, tiga rakaat atau empat 


215 



rakaat, bersujudtah dua kali sedang ia dalam 
kedaanduduk (6)) 


«iU &\ c&j a 1£ ^ 4ŠJI -rro 

fLj A^t ÄI &\ UJ & j\l 

‘0*4# jlj «oIjLäII Ja*j {ja 

Ujluj aj}L£ Uis <4 jU fÜl 

, •«„ -r*£ „s;> >-«, •£ 
_JÄJ , : Vj A j > fa«< J>J > tonJ <p*X**»jJl jP Ai»«>Xiwž 

fti lij»l>-L»<_ jU N:j(—"TT :j(jjjlšxJI 

(i-aj^iJl j* 


HADITS KE-335 


AbdullahbinBuhainah tss berkata,"Rasulullah 
pernah mengimami kami shalat dua rakaat 
di antara shalat-shalat (wajib). Tapi kemudian 
beiiau berdiri lagi dan tidak (kembali) duduk. 
Maka orang-orang berdiri mengikuti beiiau. 
Ketika beiiau akan menyelesaikan shalatnya 
dan kami menunggu beiiau salam, beiiau 
bertakbir sebelum salam, laiu sujud dua kali 
ketika duduk (tasyahud) kemudian salam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi (lupa)" (22), 
Bab: Penjelasan tentang sujud sahwi apabila 
berdiri dari rakaat kedua pada shalat fardhu 

(D) 


HADITS KE-336 

•»A.i . , • > • - • i, * •- * * , 

Aul i 4jj| x*£. -TH 

jvl) <fLj Ulfr äi & :jvl «Alt 
\!Id jl Sg ^ «Sl^jjl «jU*£t 
Õ^Uall Q 4&I jjlij \j «J j*S jalu 
A^, ll§ il? dii rgM 313 Uj : jü 


. s-r-r - d - ** £f*-T"• i- 

Uld jju» |U «£AJJCJu*> -VPt-wJJ aUaJI 


S^LaÜI ^ <i»ü jj Aj| : j\l <A^>jj Uilt jlSI 

^ ^ uf di «aj f 4 =jia 

ju fe|J «^jfH c4i ilu «ojdi d 
«Ajt jLii 61^11 ajSU ä 

♦ ^ " • j ^ öi it "«»» 5* 

aJ a !aa*aJ |ü 

ÜjiJI jA Aa-jsJt ljU r\ :;^Lall LjbS' A : j 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
jgjj shalat (Ibrahim —salah satu perawi— 
mengatakan, "Saya tidak tahu apakah beiiau 
kelebihan rakaat atau kurang."), setelah 
salam, beiiau ditanya, 'Wahai Rasulullah, 
apakah ada perubahan dalam shalat?' 

Beiiau bertanya, 'Apakah itu?' 

Shahabat menjawab, 'Anda shalat begini 
dan begini.' 

Beiiau kemudian duduk pada kedua kakinya 
menghadap kiblat, kemudian beiiau sujud 
dua kali, kemudian salam. Ketika menghadap 
ke arah kami, beiiau bersabda: 

'Sesungguhnya bila ada perubahan dalam 
shalat pasti aku beritahukan kepada kalian. 
Akan tetapi, aku ini hanyalah manusia seperti 
kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian 
juga bisa lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa 
ingatkanlah. Dan jika seseorang dari kalian 
rägu dalam shalatnya maka ia harus meyakini 
mana yang benar, kemudian hendaklah 
ia menyempurnakan, laiu salam kemudian 
sujud dua kali.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Menghadap ke arah kiblat di mana saja (31)) 


216 



HADITS KE-337 


\Ja : J13 AJJ\ ($fej SJjjA (jl HfTV 
fLj aIc. Äi j* J^l & 
^i>jj ,X?wUl *3 žl ž > » (Jt f\S jL5 ipl 

jjf jöj j^i (ij ^ ü* 

0^4*3 :tpUl <(jollil £^>j ta U lžsu 0^ 

‘lSs’ 4AJl £gl)l 5^ jj ‘5^-ält 

p? cLŽ\ 4AJI ^5 :jui iJ>'A b fLj 

cli J; :\p «>*23 jäj Jrff (S :Jul «0>al 

j*3 plõ ji jJu© :J\3 4JJl Jj*uj u 

jl *ypi* J^a Jä-**3 jO (•-> «£*-«• f-» WÄ^J 

ji sjj?" ji* p ‘j&j *- , jj £»j p ‘Jj^' 

j$i l« oU t« xj/)!I t-A^" VA :^j ijijLk-H 

(^' 


Beliau menjawab, 'Aku tidak lupa dan 
shalatnya tidak pula diqashar.' 

Para shahabat berkata, 'Tapi Anda telah 
lupa, wahai Rasulullah.' 

Beliau bersabda, 'Kalau begitu, benar apa 
kata Dzul-yadain.' Laiu, beliau shalat dua 
rakaat kemudian satam. Kemudian beliau 
takbir dan sujud sebagaimana sujudnya 
(waktu shalat), atau bahkan lebih lama 
lagi, kemudian mengangkat kepalanya 
dan bertakbir, kemudian beliau meletakkan 
(kepalanya) sebagaimana beliau sujud 
bahkan lebih lama lagi kemudian beliau 
mengangkat kepalanya dan bertakbir."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Hal-hal 
yang dibolehkan dalam hai mengingatkan 
manusia (59)) 


...Penjelasan.-.- 

«j-tžll : Orang-orang pertama, jamak dari 
kata £/.. 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi M 
mengimami kami shalat Zhuhur hanya dua 
rakaat kemudian salam, laiu beliau mendekat 
ke sebatang kayu di bagian depan 7 masjid 
dan meletakkan tangan di atasnya. Pada 
waktu itu di antara jamaah ada Abu Bakar 
dan Ümar, keduanya segan untuk menegur 
Rasulullah gjj. Orang-orang pun segera keluar 
masjid sambil mengatakan, 'Shalatnya 
diqashar (ringkas).' 

Di antara orang-orang itu ada laki-laki yang 
biasa dipanggil oleh Nabi jgjj dengan Dzul- 
yadain. la bertanya, 'Wahai Nabi Allah, 
apakah engkau telah lupa atau memang 
shalatnya diqashar?' 


7 Yakni di arah kiblat (Ibnu Hajan Fathul Bari 3/100) 


SUJUD TILAWAH 


HADITS KE-338 

Õ£ :jü &\ - rrA 

\% fLj £* Äi tfii 

,. > > • '• i" • 5 .. . • 

UJk»>l JJs U j JUXtuAd «#Jj?u*Jl ^ 4*3 


y <_»U A :0T/dl «-•teS* W :j *»^>'t) 


Ibnu Ümar berkata, "Nabi % pernah 
membacakan untuk kami satu surat yang 
berisi ayat sajadah. Kemudian beliau sujud. 


217 






Laiu kami turut sujud hingga ada seseorang di 
antara kami yang tidak mendapatkan tempat 
untuk meletakkan keningnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud AI-QuXan (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Barang siapa bersujud 
untuk sujud tilawah (8)) 


HADITS KE-339 


»✓ > • „ 


4JJ1 lj**** Oi 

jLjSi *2* ^ ^ 

t ^ I , • J ^ ^ i''*» *" *" ^ 

i>l Aju® IfcJ 

:J\|j ««JI»- jj i*i}9 oljj jl ££ ^ 


• . • ^ 


(3 l* oL \ «—jIsS' W «SjUJI 

(I^jmj ijTyJÜ 1 - 

Abdullah bin Mas'ud as berkata, "Nabi jü 
membaca surah An-Najm ketika berada di 
Mekah. Maka beliau sujud tilawah begitu 
juga orang-orang yang bersama beliau, 
kecuali satu orang yang sudah tua. la hanya 
mengambil segenggam kerikil atau tanah laiu 
menempelkannya pada keningnya seraya 
berkata, 'Bagiku cukup begini/ Di kemudian 
hari, aku melihat orang itu terbunuh dalam 
keadaan kaiir." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Al-Qufan (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Hal-hal yang berkaitan 
dengan sujud tilawah dan sunnahnya (8)) 


HADITS KE-340 


‘jW Oi 0^ Sr^ Oi _n * 

ja ** ** ** 

x} iii iiii csej 00U £ jüJ jb iif 

fll ^äs\j {Lj ^ iil j^» 5^1 £ 

«5 


tji ^4 ljU 1 

(jJj 5 J 1 


Hadits Zaid bin Tsabit. Atha' bin Basar pernah 
bertanya kepada Zaid bin Tsabit m (tentang 
sujud tilawah). Maka ia menceritakan bahwa 
ia pernah membaca surat An-Najm untuk 
Nabi jg, namun beliau tidak sujud tilawah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud AI-QuXan (Sujud 
tilawah)" (17), Bab: Barang siapa yang 
membaca as Sajadah dan tidak sujud (6)) 


HADITS KE-341 

cJ^ :Jll t^\j (jl *jšj* “tVi 

(õJÜSl iUl)l lil) lS & -J} £ 

l * • + * - - - • 

(Jl Ljtb*-OJUftuw :Jl9 5 JJb U :cJlž3 iJiXm) 

i* j^j-i jgfas äi i 

ivijf 

»LiuJI j S*I^äJI v*!; V\ \Oz£ V f>-^»-l) 


Hadits Abu Hurairah. Abu Rafi' berkata, "Aku 
pernah shalat Isya' bersama Abu Hurairah. 
la membaca idzäs-samä'un-syaqqat' laiu 
sujud. Laiu aku bertanya, 'Apa ini?' la 
menjawab, 'Aku pernah sujud di belakang 
Abu Al-Qashim (Nabi jig) setelah membaca 
surah tersebut, dan aku akan selalu sujud 
karena membacanya hingga aku berjumpa 
dengannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Isya' adalah dengan As-Sajdah 
( 101 )) 


218 



ZIKIR SETELAH SHALAT 


HADITS KE-342 


:j\l ÄI (s?j 0 Xx. Ji\ -yw 

äi 5^)1 » 5 u> pUüIi Ji^fri 

(j^LaJI AwjSijJl <-jL \00 V: j *^ä-t) 


Ibnu Abbas m berkata, "Aku mengetahui 
selesainya shalat Nabi $§ dari (suara) takbir 
setelah shalat." 


kubur ada yang disiksa di kubur mereka.' 
Namun, aku mengingkarinya bahkan aku 
merasa tidak perlu untuk mempercayai 
keduanya. Tak lama kemudian Nabi 
datang, laiu aku ceritakan kepada beliau 
perihal ucapan dua nenek tersebut, maka 
beliau bersabda: 'Mereka berdua benar, 
sesungguhnya mereka (penghuni kubur) 
diazab dengan azab yang dapat didengar 
oleh setiap binatang.' Setelah itu aku tidak 
pernah melihat beliau kecuali selalu memohon 
perlindungan dari siksa kubur ketika shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (37)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 


-penjelasan • 

p: Aku tidak bisa. 


DISUNAHKAH BERLINDUNG DARI 
AZAB KUBUR 

HADITS KE-343 


APA SAJA YANG KITA HARUS 
BERLINDUNG DARINYA KETIKA 
SHALAT 


:cJ\I -YiX 

jj^ijl jil Sj ^ISJÜl 

•i • -i M- .1 '•**.'* 

jl £ JJJAX) 

Äi jai jp ‘U^üi 

«g&t* 5jäi u: : j 3 cül jdij *3* 

\jllc- j^i «lilii :jiil ‘il 

zl JüU <Cül^ U3 Ijb |Ul^)l Aju—i 

• st, ,-r -■ • 
jjJUl olJX- 

<_jlÄc Riisil i_j\j rV :o1jCJill A* (jjlnJI 

Gs-d' 


HADITS KE-344 

4Jdl :cJ\3 <ÄJud\& doA> -Ttt 

aJU<uj jLJIC' 4Ül 

J\|.5JI 


Aisyah «$ berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah selalu meminta perlindungan 
dari fitnah dajjal dalam shalatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Doa 
sebelumsalam (149)) 


Aisyah berkata, "Ada dua nenek dari Yahudi 
Madinah yang datang kepadaku, laiu 
berkata kepadaku, 'Sesungguhnya penghuni 


219 






HADITS KE-345 

aIIc. aüI gjj Äialt -fto 

& fLjgz&\£+ ii jjij 5? <fhj 

i 

yte & i£f ä\ ffi\ :sSÜJI 4>J{ 
^15 *Jl£5ll gs-^l ^41>?«% ijfi-lj ‘>a3' 


t,'f.f, t* 


ijH £l J^JJI Ollil Äia} Gdl Äia ^ Ob 

: jlS , Vj; 7 ,. ‘ . i \j»j£\ \j> :J|ll <J Jlli 

(-aUIb JXjj oaSaä f^t bl jijll jl 

(f^LJI JJ *Icj)I <_ilj MA .'OliSt ots" V: j <£)\?Jt Aj^ä-i) 


Aisyah istri Nabi ^ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $š di dalam shalat selalu membaca 
doa: Ya Allah, aku berlindung kepcda-Mu 
dari siksa kubur dan aku berlindung kepada- 
Mu dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan 8 
dan fitnah kematian. 9 Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang. 

Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada 
beliau, "Kenapa Anda banyak meminta 
perlindungan dari utang?" Beliau menjawab, 
"Sesungguhnya seseorang apabila berutang, 
ia akan cenderung berkata dusta dan berjanji 
laiu mengingkari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Doa 
sebelumsalam (149)) 

.Penjelasan.— 

: Segala fitnah yang menimpa 
manusia semasa hidup di dunia, yaitu ujian 
dunia, syahwat, dan kebodohan. 

8 Fitnah yang menimpa manusia ketika hidup di dunia, 
seperti cobaan dunia dan syahwat iShahth Al-Bukhäri 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqii 

9 Fitnah yang menimpa saat menjelang kematian dalam hai 
baik-buruknya akhir hidup seseorang (Shahlh Al-Sukhärt 
Tahqiq Muhammad Fu'aa Abdul Baqii 


oUlil : Fitnah yang menimpa menjelang 
kematian terkait amalan penutup. 

o£Ül} &JI: Keduanya ini mashdar mimi, pola 
kata mafal dari kata hayat dan mamat, : 
sesuatu yang membuat manusia berdosa, 
atau dosa itu sendid, keduanya dibuat 
sebagai mashdar menggantikan isim. 

fyd\ : hutang untuk sesuatu yang tidak 
dibolehkan, kemudian tidak mampu 
membayamya, sementara hutang untuk 
keperluan dan ia mampu membayamya, 
hutang seperti ini tidak dimintakan 
permohonan perlindungan darinya. Yang 
pertama adalah hak Allah, sementara yang 
kedua adalah hak sesama manusia. 


HADITS KE-346 


-• i> 1 ,£ J • - ti,, , ^ j ? • .. 

Jo :Jb *Ait AÜl ($0j YJjta ^1 -rn 
|JLtj Atülfr Al)l Ätil 


^ te J#» õe & ji 

Äia collül} GJl äI4 Õsj ‘j&l 

«•» 

Jli-jjl^jl 

(/j)' 


AbuHurairah m berkata, "Rasulullah^sering 
berdoa: Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah 
kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al- 
Masih Dajjal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 


220 






SUNAH ZIKIR SETELAH SHALAT 
DAN TATA-CARANYA 


HADITS KE-347 

-i?’ .i-- • ' i'* { • j • , 

(-06 Ol;j õjUJI <*oX> -rtY 

4"j i3* &' j-« <si ‘Sj&S Jl ylS - £ 

# jp jij iä-i üj eüiii ü d &J, v 
% cJSif Q gu Sl $1 &J s $i 
iii .ai-iiuS jži; Sij «cJS q 

(s^Loll Jm jSjJI (_jIj \00 .-jliSlI vjUS" V *»-p-i) 


Diriwayatkan dari Warad, sekretäris Al- 
Mughirah bin Syu'bah, berkata, "Al-Mughirah 
bin Syu'bah meminta aku untuk menulis 
(hadits) buat dikirim kepada Mu'awiyyah 
bahwa Nabi jgj sering berdoa setiap selesai 
shalat fardhu: Tidak ada llah (yang berhak 
diibadahi) selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, 
dan milik-Nya segala pujian. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, 
tidak ada yang bisa menahan dari apa yang 
Engkau berikan dan dan tidak ada yang 
dapat memberi dari apa yang Engkau tahan. 
Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang 
kaya di hadapan-Mu, dari-Mu asal semua 
kekayaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

---Penjelasan- 

$ jJi: gtiap kali usai shalat 

iii iUI. iil iS Sl}: kekayaan seseorang tidak 
berguna di sisi-Mu selain amal saleh, min 
dalam kata minka di sini bermakna badal, 


seperti firman Allah e&, " Apakah kamu 
puas dengan kehidupan di dunia sebagai 
ganti kehidupan di akhirat?" yaitu sebagai 
pengganti akhirat. 


HADITS KE-348 

>•' ji. 


: Jb «Uü <U)| Qfj Vjij* ^1 -UA 

jl >Kj&\ 

SliJl Olfjalb J^‘l 3? jjjdjl JÄI CSi 

Uf byyaS) VS JjLaj «jJaÜI p&N) 

ii j£i j* ffe «fiis 

(jl UJ |fcž=ujj>-l il :J\5 jjjLftlSftJ 

?" t • i / • ■* • j S" • - *£• ? f 

|>sajj>U jüj aj ^jj^-1 

S)| * iM • - • j - • - 

OW p-Jl 3* ji 5 *- t fA u » .» 

OigMj 6j^ ^ 

.125 li&iii « 6 «*j &5 sSu J? Jii 

' ”' i ,-ri •- t.s? 




Ü5I3 Jö-j Ü5IS HiL; JUi 

6k*j J^3 õsiSlŠj 
I 4jjlj *ÜJ JLai^ 4jbl :J^AJ :JIas 

(•^Lall jüujSjJI \oo :õliSll v_jUS" V: j gjjUdl a»-^-I) 


Abu Hurairah m berkata, "Orang-orang 
fakir pernah menemui Nabi $| seraya 
berkata, 'Orang-orang kaya telah berlalu 
dengan membawa derajat yang tinggi 
dan kenikmatan abadi. Mereka shalat 
sebagaimana kami shalat, dan mereka 
puasa sebagaimana kami puasa. Namun, 
mereka memiliki kelebihan harta untuk 
menunaikan ibadah haji, umrah, berjihad, 
dan bersedekah.' 


221 






Maka beliau bersabda, 'Maukah kalian aku 
sampaikan sesuatu yang apabila kalian 
kerjakan, kalian akan dapat menyusul 
derajat orang yang telah mendahului kalian 
dan orang setelah kalian tidak akan dapat 
menyusul kalian. Dan kalian adalah yang 
terbaik di antara mereka, kecuali orang yang 
mengerjakan seperti itu juga. Yaitu, kalian 
baca tasbih, tahmid, dan takbir setiap selesai 
shalat sebanyak 33 kali.' 

Kemudian terjadi perselisihan di antara kami. 
Sebagian dari kami mengatakan, kita harus 
membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan 
takbir 34 kali. Laiu aku (Abu Hurairah) kembali 
menemui Nabi ^ dan beliau bersabda, 
'Bacalah subhanallõh, alhamdulillõh, dan 
AllahuAkbar masing-masing 33 kali."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Zikir 
setelah shalat (155)) 

-Penjelasan ■ -.. 

& jyili Jit CJj : & sebagai 

penjelasan dan sebagai penegas, karena 
berarti harta benda yang banyak, atau 
apa saja yang banyak. 

Siapa kalian di antara mereka. 


BACAAN ANTARA TAKBIRATUL 
IHRAM DAN MEMBACA SURAT 
AL-FATIHAH 


HADITS KE-349 

- c J f » • 

• A'.' 


:jü iili &\ &J YJ& $ -m 


M *3* äS>l jil JJij 5? 

gt pgäjl c*ts 

1*M & <aSCl **>' jjij c c?5 

üS Qa ^ & iyš ü 


ojai u? cudi 

ä9!3 ^5 sA ,#usž. j-ii 

Aju Jj 5 j L» <_Aj A^ l»AsS* V *J»-^i-t) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah diam 
sebentar antara takbir dan membaca Al- 
Fatihah. Laiu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
demi ayah dan ibukul Anda berdiam antara 
takbir dan bacaan, apa yang Anda baca?' 

Beliau bersabda, 'Aku membaca: Ya Allah, 
jauhkanlah antara aku dan kesalahanku 
sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur 
dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku 
sebagaimana pakaian yang putih disucikan 
dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku 
dengan air, salju, dan air yang dingin."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
setelah takbir (89)) 

.Penjelasan. 

fe&lj: ftloi ini termasuk mashdar yang tidak 
mengikuti qiyas, karena kalau menurut qiyas 
seharusnya , kata ini bei-i’rab nashab 
sebagai maful mutlak, yaitu diam yang 
mengharuskan untuk berkata setelahnya. 

&Z : Sebentar, bentuk tashghir dari kata &, 
bentuk lainnya; lilli. 


SUNAH MENGHADiRI SHALAT 
DENGAN TENANG DAN LARANGAN 
TERGESA-GESA 


HADITS K.E-350 


■:.£ >• * tl, , , j f j • < 

:JIS «AJL& 4JJ1 ($?J *jijA —Y© 

** "J 

iii 4# 4ii cj; 


222 









** Q * 


^ 8 i *u t »" •- i" ii* iCi s ii -'•- 

c 0i> > ** 4 j wjju }l# o^LiaJI cx**3 


> 


{LšsJl* UJ l^Juoi jlišjii Ui <4ju.C.tJl 


,-•? i- 


i f*r 


!»i 

***^^ Jl ^ A :4jui-l yb^ \N : j i5jUiJI i>^>i) 

(«lil jSi J) Ijuali :»jSi J> 4 !)! Jjij 


Beliau pun bersabda, 'Janganlah kalian berbuat 
seperti rtu. Jika kalian mendatangi shalat maka 
datanglah dengan tenang. Apa yang kalian 
dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa 
yang tertinggal maka sempurnakanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Perkataan seseorang, "Kami ketinggalan 
shalat ."( 20 )) 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah 3 gj bersabda: 'Jika shalat sudah 
ditegakkan (iqamat) janganlah kalian 
mendatanginya dengan tergesa-gesa. 
Datangilah dengan berjalan tenang. Maka 
apa yang kalian dapatkan shalatlah, dan 
mana yang ketinggalan sempurnakanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "3um'at" (11), Bab: 
Berjalan menuju shalat Jum'at dan firman 
Allah Jala dzikruhu /‘Maka bersegeralah 
kamu kepada mengingat Allah" (18)) 


HADITS K.E-351 

*i,5 >• - Ai • - ;'i'* ? * • «• 


Uju; ^ «uil q&j ;SUS ^1 -ro\ 

U :j\5 Ju» l3i «JU-J Qf 
f&i iii ‘5^ Stf =Ji 
«UUi ui «uXIju ^,l;i sSuii 

l^ajli j»£su\S Uj 

lisli J»^ll Jj* i_Ai t* L r >tiS' V i*^>t) 

(s^LJl 


Abu Qatadah m berkata, "Ketika kami shalat 
bersama Nabi £g, beliau mendengar suara 
gaduh orang-orang. Seteiah shalat, beliau 
bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka 
menjawab, 'Kami tergesa-gesa mendatangi 
shalat.' 


-Penjelasan- 

JU-j ÜA : Suara-suara mereka saat bergerak 
dalam perjalanan. 


KAPAN ORANG HARUS BERDIRI 
UNTUK SHALAT? 


HADITS KE-352 


--•-I -t.z >• - fl 4 . . t * • - 

C«-3l: Jl3 «AJLft jO* ^1 CoJj- -ro^ 

iili «uus Jjiiii cJuAj sSuii 
jfi 6uu uli «jju-j UU äi ^ «uii 
jS «juU\i *i j&Sü s \ä jüi iUUi- if 

AjU lillad «JJäLiu lill 

«ji j jSj IS) i—>U IV r J —»" 0 : J u^lAwII «a-^i-t) 

J® 1-5" 


Abu Hurairah berkata, "Iqamat untuk 
shalat telah dikumandangkan dan shaf telah 
diluruskan, laiu keluarlah Rasulullah 3 ®. Seteiah 
sampai di tempat shalat, beliau teringat 
sedang junub, laiu berkata kepada kami, 
'Tetaplah di tempat kalian.' Kemudian beliau 
pulang dan mändi. Kemudian beliau datang 
dalam keadaan basah kepalanya. Laiu 
beliau takbir dan kami shalat bersamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Apabila 
ingat bahwa ia junub sedang ia berada di 


223 






dalam masjid kemudian keluar dan tidak 
tayamum (17)) 


-Penjelasan- 

‘Jäi ,: Meneteskan air bekas mändi. 


ORANG YANG MENDAPATKAN 
SATU RAKAAT BERARTI TELAH 
MENDAPATKAN SHALAT TERSEBUT 


HADITS KE-353 


Jjjij 5? ‘üfr ÄI c&j sjy. ^1 -*or 

iiSj 3j.il ^y> : j\I jjdj aJlC- 4Ul 4&I 

jlj)I ^ <_»L f\ cJly> uk^ \ 

(lnfT) 


Abu Hurairah m. meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgš bersabda: "Barang siapa 
mendapatkan satu rakaat dari shalat berarti 
ia masih mendapatkan shalat itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Barang siapa mendapatkan satu rakaat 
shalat (29)) 


WAKTU-WAKTU SHALAT LIMA WAJIB 


HADITS KE-354 


:J13 tAJLP 4ä)I (^1 -fOt 

„ - 

:<J^U ja -Lt Jj 4JJI 4Ül J^-j Cami 


s* j < -' sfr ♦ -r^r 

»4jw CmJLm 9 pJ <Aa 4 Oolvi3 JJ) 

>'« j •? - si > •? - si > •? - si 

Aa« C*Jud |fcJ tdjw |*J tdJW C~JUtf> pJ 




OllLö ,3^* 4 joL3U U 

* <+ w • • 


Abu Mas'ud ass berkata, "Aku mendengar 

Rasulullah bersabda: 'Dibril pernah 

turun laiu mengimami aku shalat. Maka 
aku shalat bersamanya, kemudian 

aku shalat bersamanya, kemudian aku 
shalat bersamanya, kemudian aku shalat 
bersamanya, kemudian aku shalat 

bersamanya.' Beliau menghitung dengan järi 
sebanyak lima shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Zikirnya para Malaikat (6)) 


HADITS KE-355 
•«iiu .A i* - 


y\ ^ £jliftl üjJ &&■ -*00 

«is>; sstäii «->4* 

S( g®» # Sj> 6^ 

ä süi > 1 ^^ 

5 & u :juS 4jiiS^i žJUi j# 

•t ^ ^ o» *1* 9 ^ 1 ^ • I ^ ^ ^ •?! 

AJX' 4Ul ^*0 J ij& 0^ ** { j>m\ 

A JlA ^i)l ^*0 AÜl JjJ |3awj 


aIc- &1 43)1 p <fLj 

aIc. ÄI ji ÄI 4pj Jip cfLj 
ÄI J* ÄI J^3 cfLj 

•'T«" >i.. ^ *» ii * 0* ^ ^ a ^ 

4Ul 4U1 

jul .6>f lii :jli yj «fLj 

ii Äi jjy f 151 ji Sl jt ^ ^ li 

düji' :5j> j\3 sSL^JI cij jd^j äi 


224 






(LfLoij S^Lall 


i—ilj* ljL \ :S^La)l oUS" ^ 

(IfLaij i^Ldlt 


Hadits Abu Mas'ud al-Anshari. Diriwayatkan 
dari Ibnu Syihab bahwa Ümar bin Abdul Aziz 
pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan 
shalat. Kemudian Urwah bin Az-Zubairdatang 
menemuinya dan mengabarkan kepadanya 
bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah pada suatu 
hari juga pernah mengakhirkan shalat ketika 
ia di irak. 


Aisyah & meriwayatkan bahwa Rasuluilah 
SÜŠ pernah melaksanakan shalat Ashar, 
sementara cahaya matahari yang 
ada dalam kamarnya belum tampak. 10 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 

(U) 


KemudianAbuMas'udAI-Ansharimenemuinya 
seraya berkata, "Apa yang kamu lakukan 
ini, wahai Al-Mughirah? Bukankah kamu 
telah mengetahui bahwa Malaikat Dibril ‘jig& 
pernah turun laiu shalat, kemudian Rasuluilah 
s|§ shalat? Kemudian ia shalat laiu Rasuluilah 
^ shalat. Kemudian ia shalat laiu Rasuluilah 
5 §| shalat. Kemudian ia shalat laiu Rasuluilah 
shalat. Kemudian ia shalat laiu Rasuluilah 
5 Ü shalat. Kemudian Dibril berkata, "Dengan 
(waktu-waktu shalat) inilah aku diperintah 
(agar engkau melaksanakannya)." 

Laiu Ümar bertanya kepada Urwah, 
"Perhatikanlah apa yang kamu katakan, 
apakah Dibril yang menentukan waktu shalat 
untuk Rasuluilah $š?" 

Urwah menjawab, "Begitulah Basyir bin Abu 
Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat"{9), 
Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 
( 1 )) 


-Penjelasan--- 

õ* jj : Sebelum terangkat tinggi, 
maksudnya ketika bayangan matahari masih 
berada di biliknya sebelum terangkat naik 
di atas rumah. Aisyah menyebut matahari 
sebagai kiasan bayangan. 


ANJURAN MENUNCGU PANAS 
MEREDA UNTUK SHALAT ZUHUR 


HADITS KE-357 
~ ah Ai ^* 


\$$ jil iSl :JV 5 fLj ÄI 

£%■ $ & j 


HADITS KE-356 

4i\ jj5» <0)1 j 

b% jLj ^ 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
3 Ü, beliau bersabda: "Apabila panas sangat 
menyengat maka tunggulah hingga reda 
untuk shalat. Sebab sengatan panas itu dari 
didihan jahanam." 


10 Mengakhirkan waktu shalat Ashar di luar waktu yang 
utama. 


225 






(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 

-Penjelasan- 

sSüJU : Shalat zhuhur, artinya tundalah 
shalat zhuhur ketika udara sangat panas. 

pür ^5 j* : Dijelaskan dalam An-Nihäyah\ 
U» adalah pancaran suhu panas. 


HADITS KE-358 

- '..t >• - ji . . „ f J • „ 

:JV3 «CLfr 4jdl (jSfj ji duo#- -foA 

:jvS .^£jt fLj *3* äi Ji iSji 

: jii jlyiyi 

O» ii 


Abu Dzar ®ä berkata, "Seorang muadzin Nabi 
telah mengumandangkan azan Zhuhur. 
Kemudian beliau bersabda, Tundalah, 
tundalah.' Atau beliau katakan, Tunggulah, 
tunggulah hingga kita melihat bayangan 
suatu benda 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 

...Penjelasan.. 

ji» l£il iSj* : Ketika udara sangat 
panas menyengat, tundalah shalat zhuhur 
hingga suasana dingin. 

Jj&l: Jamak j: yaitu tumpukan tanah, pasir, 
atau semacamnya, umumnya tumpukan 
ini rata dan tidak menonjol, tidak nampak 
bayangan padanya kecuali ketika sebagian 
besar waktu zhuhur berlalu. 

: Bayangan setelah matahari condong ke 
barat. 


jiii : Bayangan lebih umum, baik sebelum 
maupun setelah matahari condong ke barat. 
Karena luas terbentang, tidak ada 
bayangan yang terlihat padanya, berbeda 
dengan tempat yang menonjol dan tinggi. 


HADITS KE-359 

< J • ** ji . . f J # 

j&i *Ssi\ :jvl «fLj Äi ji ^3» 

6j 'ž ji 

güüül 3 jmjü i jliL 1$) 

# 6joi u «jii j*. 5jJ^ u JU! jj] 

jõiy»» 

J»_^")/l tjb ^ :S^Lo)l tjbS" ^ 

(i» (3 


Abu Hurairah ess meriwayatkan dari Nabi 
M, beliau bersabda, "Api neraka mengadu 
kepada Rabbnya seraya berkata, 'Wahai 
Rabb, sebagian kami telah makan sebagian 
yang lainl' Ma ka Allah memberinya izin 
dengan dua tarikan nafas; sekali saat musim 
dingin dan sekali saat musim panas. Maka 
(cuaca) terpanas yang kalian rasakan 
adalah berasal darinya, begitu juga (cuaca) 
terdingin yang kalian rasakan adalah berasal 
darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Berteduh ketika shalat Zuhur dalam 
keadaan sangat panas (9)) 


226 









SUNAH MELAKSANAKAN SHALAT 
ZHUHUR PADA AWAL WAKTU 
KETI KA CUACA TIDAK PANAS 


: Jla “Uft Zi\ dUU dod> -T~y 


HAD1TS KE-360 

- • ?f >< 

do. 

sl a jjdij Äi 5^1 £ iSf 

5* 6^ 5? ud fj ik <>i 

y fr AXmi 3 Ajjj jflj Jl 

.h—) cjL \ (j J-jdl i_jbS" 1\ i(j lSjL»iJI *j^p-I) 

(jjji—JJ S^Ldll |j 


Anas bin Malik m berkata, "Kami pemah 
shalat bersama Nabi ^ saat udara sangat 
panas. Bila ada di antara kami yang tidak 
kuat meletakkan wajahnya di permukaan 
tanah, ia menghamparkan bajunya laiu sujud 
di atasnya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat " 
(21), Bab: Membentangkan kain dalam shalat 
untuk sujud (59)) 


SUNAH MENYEGERAKAN 
SHALAT ASHAR 

HADITS KE-361 

:Jl! lilfr 4 JJI dUU { jS\ dJai> -r\\ 

y^\ fLj *2* Äi 4)1 

(Jl (^dtlSl odJui <Su> ZjJü^a 


^1^*11 jiajuj ‘ÄjuS^i jImJÜIJ ^L^õCi 

cjjoU \r tš^woll C~il y* \ .'(j A»-^t) 


saat matahari masih panas. Dan jika ada 
seseorang pergi ke suatu desa (di iuar 
Madinah) laiu kembali, matahari masih tinggi. 
Beberapa desa, jaraknya dengan Madinah 
ada yang empat mil atau sekitar itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Ashar (13)) 

.-.. Penjelasan - - -.. 

i : Ini termasuk bab isti’arah, 
maksudnya panas matahari masih terasa dan 
wamanya juga belum berubah. 

: Jamak && yaitu perkampungan- 
perkampungan sekitar Madinah dari arah 
Najd. 


HADITS KE-362 


i ' 


Cs&j 3' CP Oi cd 

** *5» * 

yjÄ\ \dL> :Jll Äi 

rcül .Jid Io&ijl 
4Jd\ S^L3 »jij tJ«ÄxJI :Jll -jJl 

& ^ ;Lj aZ* Äi 

(yo«Jl cJj cjL \f :i^Ld)l i—>bS” ^ :|j f^i-t) 


Hadits Anas bin Malik. Abu Umamah m 
berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur bersama 
Umarbin Abdul Aziz. Setelah selesai kami pergi 
menemui Anas bin Malik. Saat itu, kami dapati 
mereka sedang shalat Ashar. Maka aku pun 
bertanya, 'Wahai paman, shalat apakah yang 
kamu kerjakan ini?' Dia menjawab, 'Shalat 
Ashar. Saat seperti inilah shalat Rasulullah jg 
yang pemah kami lakukan bersamanya."” 


11 Hadits ini menjelaskan anjuran untuk menyegerakan 
shalat Ashar pada awal waktu. Ümar bin Abdul Aziz 
mengakhirkan shalat Zhuhur karena itu merupakan 


Anas bin Malik sss berkata, "Rasulullah 
3 g| pernah melaksanakan shalat Ashar 


227 






(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Ashar (13)) 


HADITS KE-363 


-3 SÜ ÄI $£ g? gG iJai -nr 
<jiä\ {Lj *2*. ÄI jj^JI g jii li? 


lp«^ jS ll3 l^wit ljjj> j9uij 

J**1*J1 OjXJ ,])! J*3 bxl-OJ 

(fl>Ja)l ij i_>U \ t-AsS* tV :j (jJjUdl f>p.t) 


Rafi' bin Khadij sa berkata, "Kami 
shalat Ashar bersama Nabi jgg laiu kami 
menyembelih seekor hewan sembelihan laiu 
dibagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian 
kami makan daging yang dimasak sebelum 
terbenam matahari." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Perkumpulan" (47), Bab: 
Perkumpulan dalam hai makanan (1)) 


ANCAMAN BAGI YANG MELALAIKAN 
SHALAT ASHAR 


HADITS KE-364 


S}1*> aJjju ^jJl : Jl3 jüuj aII £. 4A)\ 4JJ| 
iJUj Jlttl jSj lljlš' 

* 

ij* p!) <->Ij M :õ^La)l ^ :j gjjlidl 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Orang yang tidak 
melaksanakan shalat Ashar pada waktunya 
seperti orang yang dirampas keluarga dan 
hartanya." 12 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Dosa bagi siapa yang meninggalkan 
shalat Ashar (14)) 

-Penjelasan- 

SUf Jü : mabni maful *Jü( maful kedua, 
maful pertamanya adalah kata gantl yang 
tersembunyi di dalamnya, pendapat lain 
menyebutkan; *I»f ber-iVab nashab karena 
membuang huruf jar, yaitu JUj j, S& , 3ij 
artinya dikurangi atau dirampas, berasal 
dari kata Jijll artinya saya membunuh 
seseorang atau mengambil hartanya. Untuk 
itu, siapa yang ketinggalan shalat ashar, 
keluarga dan hartanya dirampas, ia tinggal 
seorang diri tanpa keluarga dan harta. Untuk 
itu, waspadailah jangan sampai ketinggalan 
shalat ashar laksana seseorang mewaspadai 
hilangnya keluarga dan harta benda. 


DALIL ORANG YANG BERPENDAPAT 
SHALAT WUSTHA ADALAH SHALAT 
ASHAR 


HADITS KE-365 


j£ & ta :JI5 ai iui -rv> 

^Jlc 4JJl <0Jl Jü 


kebiasaan para penguasa sebelum sampai kepada mereka 
sunah yang menganjurkan untuk mendahulukannya pada 
awal waktu. Atau ada kemungkinan Ümar bin Abdul 
Aziz mengakhirkan shalat Zhuhur karena suatu uzur yang 
syar'i. ( 'Umdatul Qärf SyarhAl-Bukhärf Al-’Aint 5/36) 


12 Artinya, barang siapa yang luput dari shalat Ashar (tidak 
melaicsanakan shaiat Ashar pada waktunya) bagaikan 
orang yang dirampas keluarga dan hartanya. Maka 
tinggallah ia sendiri tanpa keluarga dan harta. Untuk itu, 
hendaklah ia waspada agar tidak luput dari shalat Ashar 
sebagaimana halnya ia waspada agar tidak kehilangan 
keluarga dan hartanya IShahih Al-Bukhäri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/435) 


228 






püdi cf iSjUs >Cü iii 

jl^JI oilc Ji ^jil 

läjS^tll ^ JcjJl <_j\j AA lAji-l i_jb^ # V j (ÜjIäJI A^^t) 

(iJjljllj Ä-jjlL 


Ali m berkata, "Ketika terjadi perang Ahzab, 
Rasulullah žg bersabda: 'Semoga Allah 
memenuhi rumah dan kubur mereka dengan 
api, karena mereka telah menyibukkan kita 
dari (tidak melaksanakan) shalat Al-Wustha 
hinga matahari terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Mendoakan orang-orang musyrik dengan 
kekalahan dan kehancuran (98)) 


Maka Nabi ^ pun bersabda, "Demi Allah, 
aku juga belum melaksanakannya." 

Kemudian kami pergi menuju lembah 
Buthiian. 15 Beliau berwudhu dan kami pun ikut 
berwudhu, laiu shalat Ashar setelah matahari 
terbenam, dan setelah itu shalat Maghrib. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat * 
(9), Bab: Melaksanakan shalat berjama'ah 
dengan kaum muslimin setelah waktu häbis 
(36)) 


-Penjelasan- 

O&Ju: Sebuah lembah di Madinah. 


HADITS KE'366 


KEUTAMAAN SHALAT SHUBUH 
DAN ASHAR 


«Aifr 4ji)l (sfej ^*C- (jJ j)*- -TVt 

Ujou JjJlS-I j»jJ *l>- ollasU ^1 

: <J^ Sjjšõ® v r'-"ž J*?* 5 'rrijž' 

oS? JnäjüI oji 5* U 4jjl \j 

Äi ^ji j\š <4 >;äS 

«Siili i&b> u 

u 4 üiijsj 

Vi ^ :S^L«aJl <-AsS” A <*-^i-t) 

(oJ>jll jkju Ic Lä* 


HADITS KE-367 

S ? Jl^ li 


jjij oi Äi C9?j & cli -riv 
t( L44i 5j3U£ :J\I .fLj Al ii 

jjill ^ju jl!» 

*p> *(4?j ^i=4^ 

iojl^ jUj (LäOS^j ojiji? 

Jjai i_jU VA :i^LoH <—>\=S” A : j UylOl <>^»-l) 

(^aJi 


3abir bin Abdullah ® meriwayatkan bahwa 
pada perang Khandaq Ümar bin Khatthab 
tiba setelah matahari terbenam laiu 
mengumpat orang-orang kafir Quraisy, laiu la 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum shalat 
Ashar hingga matahari hampir terbenaml" 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gjj bersabda: "Para malaikat 
(penjaga) malam dan malaikat (penjaga) 
siang bergantian mendatangi kalian. 


13 Nama lembah di Madinah {Shahth AI-BukhSrt Tahqlq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


229 






Mereka semua berkumpul saat shalat Fajar 
(Subuh) dan Ashar. Kemudian malaikat yang 
bermalam di antara kalian naik langit hingga 
Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan 
Allah lebih mengetahui keadaan mereka 
(para hamba-Nya), 'Dalam keadaan 
bagaimana kalian tinggalkan hamba* 
hambaKu?' Malaikat menjawab, 'Kami 
tinggalkan mereka dalam keadaan sedang 
shalat dan kami mendatangi mereka juga 
dalam keadaan sedang shalat."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan shalat Ashar (16)) 

.Penjelasan. 

: Sekelompok datangsetelah kelompok 
lain, mengikuti bab mufa’alah, diUIl» artinya 
sekelompok datang setelah kelompok lain, 
selanjutnya kelompok pertama datang 
setelah kelompok kedua, kata disebut 
dalam bentuk nakirah di kedua tempat 
untuk menunjukkan bahwa kelompok 
kedua bukanlah kelompok pertama, 
seperti disebutkan dalam firman Allah Swt, 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. "(Asy-Syarh: 6) Ayatinimenyebut 
lanjutan janji Allah bahwa kemudahan tidak 
ditolong oleh kemudahan lain, berdasarkan 
sabda Nabi "Satu kesulitan tidak akan 
mengalahkan dua kemudahan,” karena 
kata disebut dalam bentuk makrifat, 
sehingga tidak berbilang, baik aliflam dalam 
kata ini untuk makna sesuatu yang sudah 
diketahui ataupun jenis, sementara kata 
disebut dalam bentuk nakirah, sehingga 
kemungkinan yang dimaksud kemudahan 
yang kedua hanya tunggal, bukan yang 
dimaksudkan dari kemudahan pertama. 

õiJll £$: menurut pendapat yang 
paling rajih, kata oti (bermalam) digunakan 
secara majaz untuk fdf (dnggal, menetap), 
sehingga kata õti tidak hanya digunakan 
untuk malam hari saja atau siang hari saja, 


karena ketika sedap kelompok malaikat naik 
ke langit, ia ditanya. 


HADITS KE-368 

«aü ÄI <#j ÄI OÜ gjijr Üü -rtA 

aü äi fcäi jü & : 

hyp : jlÖ «jHl «SH jl 

«A^j «^šji & 5jj3 uf 

J3 «ii jp S 6i 


Darir bin Abdullah sa berkata, "Pada suatu 
malam kami pernah bersama Nabi äg, beliau 
laiu melihat bulan purnama. Kemudian beliau 
bersabda, 'Sungguh, kalian akan melihat 
Rabb kalian sebagaimana kalian melihat 
bulan purnama ini. Kalian tidak akan saling 
berdesakan dalam melihat-Nya. Maka jika 
kalian mampu untuk tidak terlewat shalat 
sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya, maka lakukanlah.' Beliau 
kemudian membaca ayat: "Dan bertasbihlah 
sambil memuji Rabbmu sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya." (QS. 
Qaaf: 39) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan shalat Ashar (16)) 

-Penjelasan- 

Z>y\ž& S: Kalian ddak tertimpa keledhan atau 
kezaliman dalam melihat-Nya, sehingga 
hanya sebagian saja di antara kalian yang 


230 








melihat-Nya, misalkan sebagian dari kalian 
mendorong lain agar hanya dia saja yang 
melihat. Ini tidak terjadi dalam melihat All ah, 
karena kalian semua sama-sama melihat- 
Nya, ini namanya menyerupakan penglihatan 
dengan penglihatan. Riwayat lain menyebut 
Sl dengan tasydid, artinya kalian tidak 
saling bergabung saat melihat karena Allah 
sulit dilihat dan samar, seperti yang kalian 
lakukan saat melihat hilal dan semacamnya. 

Sl õt jUÜSill Jy : Dengan mempersiapkan 
diri untuk menghilangkan sebab-sebab 
kekalahan yang menafikan kemampuan, 
seperti tidur atau kesibukan yang 
menghalangi. 

Sucikanlah Dia dari kelemahan 
dan sifat yang menyerupai makhluk, seraya 
memuji-Nya atas nikmat yang la beri. 

$5 : Fajar dan ashar. 


HADITS KE-369 

0' Äi &3 J# -J\ -r\\ 

cjg$\ & S 4% ^ ÄI ^ ÄI 


S^La Jjai tl i-ahS* N : j 


Abu Musa m meriwayatkan bahwa Rasulullah 
jg bersabda: "Barang siapa mengerjakan 
shalat pada dua waktu dingin, maka dia 
akan masuk surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat fajar (26)) 

.-.Penjelasan. 

iŠ~\ jiS jj, 'J, : Yaitu shalat Shubuh dan 
Ashar, karena keduanya berada di waktu 


sejuk di antara siang hari, dan keduanya 
adalah penghujung hari ketika udara sejuk 
dan pancaran panas hilang. Fajar dan ashar 
memiliki keistimewaan ini sebagai tambahan 
bagi kemuliaannya, juga sebagai dorongan 
untuk menjaga keduanya karena para 
malaikat hadir pada saat itu. 

Aneh; Az-Zamakhsyari menyebutkan dalam 
Syarhul Maqämät, pada bagian kata-kata, 
"Salah satunya seorang yang memiliki 
pandangan mata batin, alim, menempuh 
jalan yang lurus pada dua waktu yang sejuk.” 
Az-Zamakhsyari menjelaskan; 

Burdhan adalah pagi dan petang hari. Abu 
Aü Muhammad bin Arsalan menuturkan bait 
syair untuk dirinya sendiri, andai bait syair ini 
disebutkan para pendahulu, tentu dijadikan 
acuan para perawi, dan tentu diabadikan 
para imam dalam kitab-kitab karya mereka. 
Padahal, berapa banyak saudara-saudara 
perempuannya yang ia telantarkan karena 
sibuk dengan ilmu sastra, jarang bepergian, 
lenyapnya cita-cita, segala sesuatu mundur. 
Suatu ketika, ia menuturkan tentang 
panasnya cuaca, ia menyamakan kedua 
ujung hari dengan pertengahan hari; 

Dua waktu sejuknya dikobarkan laksana 
terik mentari 

Seakari di sana tidak ada pagi dan petang hari 

Saya tidak yakin, kata burdain digunakan 
dalam rangkaian kata seperti ini sejak 
pencipta bahasa Arab menggunakan kata- 
kata tersebut. Demikian pernyataan Az- 
Zamakhsyari. 

Saya sampaikan, kata burdain digunakan 
dalam rangkaian kata yang lebih baik dari 
kata-kata di atas sejak orang paüng fasih 
berbahasa Arab, Nabi menggunakan kata 
tersebut dalam hadits beliau yang ditakhrij Al- 
Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihain. 


231 







HADltS KE-370 

J* g &L & : jü -rV‘ 

olfib ojljj UJo>ji fLj ÄI 

cjj ujIj NA :?^L«a)l < T >\lS' N :j (JJjtiyJI A»^».i) 


orang Anshar, mereka berkata, "Kami shalat 
maghrib bersama Rasulullah sSgj, kemudian 
kami puiang sambil memanah hingga kami 
sampaž ke rumah, tempat-tempat jatuhnya 
anak panah kami, tidak samar bagi kami.” Ini 
menunjukkan, shalat maghrib disegerakan 
dan tidak diperpanjang. 


Salamah berkata, "Kami pernah shalat 
Maghrib bersama Nabi $| ketika matahari 
sudah tenggelam tidak terlihat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shalat Maghrib (18)) 


WAKTU SHALAT ISYA’ 
DAN MENGAKHIRKANNYA 

HAD1TS KE-372 


.— Penjelasan.- 

c>j ijS l$) : Ketika matahari terbenam, 
terbenamnya matahari disamakan seperti 
gadis pingitan bersembunyi di balik hijab 
tanpa disebut, berdasarkan indikasi kata- 
kataperawi, “Maghrib.” 


HAD1TS KE-371 


|fcÄ&l lOaJld 4jjl —TVC 

SÜ fhj &S. ÄI äi JjÄj 
# J^CjSf 0 f^l jlL: il jj eUSJ 

Jjb*)l jlil ijrjAš ‘ jL-Jdlj iUlIjl pU 
jjLSjÄŠ’ jöj^I JÄI jf 1^1 lÄJJääj U : J^fuLDl 

Jjaj tt t->US" A rj tSjUOl <>-^>.1) 


t ■t.s • ; • > • , 

Ui :JU jj -rVN 

fLj aJÄ äi ^Jl £ CjJÄ l 

(v-i^AI c-ij v_j\j \A :>^Lall C-- 5 I_j>N :j(jljUOl 


Rafi' bin Khadij m berkata, "Kami pernah 
shalat Maghrib bersama Nabi $§. laiu ketika 
bubar, salah seorang dari kami masih dapat 
melihat bekas (sasaran) panahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shalat Maghrib (18)) 

-Penjelasan- 

• Saat anak panah jatuh, karena 
saat itu cahaya masih ada, seperti dijelaskan 
dalam riwayat Musnad Ahmad dengan sanad 
Hasan dari jalur Aü bin Bilal, dari sejumlah 


Aisyah & berkata, "Rasulullah pernah 
shalat Isya ketika malam telah larut ('Atamah). 
Itu terjadi ketika Islam belum tersebar luas. 14 
Beliau tidak juga keluar hingga Ilmar berkata, 
'Para wanita dan anak-anak sudah tidur.' 15 
Laiu beliau keluar dan bersabda kepada 
orang-orang yang ada di Masjid, 'Tidak ada 
seorang penduduk bumi pun yang menunggu 
shalat ini selain kalian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Keutamaan Shalat Isya' (22)) 


-----Penjelasan.-.- 

jüy õt JJ : Sebelum Islam muncul di 
selain Madinah, karena Islam baru muncul 


14 Maksudnya belum tersebar luas kecuali di Madinah, 
karena Islam baru tersebar luas pasca Fathu Mekah 
(Shahth Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

15 Yakni orang-orang yang menunggu shalat di masjid (Shahth 
Muslim Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi 1/441) 


232 











di luar Madinah pasca penaklukan Makkah. 

iiiDi : Mereka yang hadir di 
masjid, mereka disebut secara khusus tanpa 
menyebut para lelaki, karena mereka ini 
umumnya tidak tahan tidur. 

fiji. j$\ jif j* u : (Tidak ada 

seorang pun yang menantikannya—shalat 
Isya—di antara para penduduk bumi ini, 
selain kaiian) karena saat itu shalat hanya 
dilaksanakan di Madinah. 


HADITS KE-373 


HAD1TS KE-374 

- I. 

, - -j- > / 

<tr il Jä— Jb \ -fYt 

>i :jvS v^u. fLj äi j* jjSi ji\ 


5j jj jfel **4$ 

IjJIjj Ijli Jli ^liJl 

U£^]£lU 

(pjli-1 jjai i_Aj IA i_jUS" VY : J <s-j>-i) 


«Uilfr ÄI c&j ^ £ ÄI X* -rvr 

<l.U*g.J.«4>l t JäJLXM 3 lj-bj JL>- liji-ts 

äi ^ ^ jü ii5Až. j :i jä &Sj 

. .£?, .»? • 9 ~\ - ti- sl , *T" 

JÖJ^II jil j* •*>! :JI 5 fj (ffcLjj aJx- 

JJ pjiH i«»U tl :i^Lall i-ibS” \ : j *»y»-l) 

(i_~lc- üA A*..;U 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah sgg pernah suatu malam 
sibuk sehingga mengakhirkan shalat Isya 
sehingga kami tertidur di masjid. Kemudian 
kami terbangun. Kemudian tertidur kemudian 
terbangun lagi. Sampai akhimya Rasulullah 
|g keluar menemui kami seraya bersabda: 
"Tidak ada seorang penduduk bumi pun 
yang menunggu shalat (Isya') selain kaiian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidur sebelum Isya' bagi siapa yang 
tertidur (24)) 


Hadits Anas. Humaid meriwayatkan bahwa 
Anas pernah ditanya, "Apakah Nabi 
memakai cincin?" la menjawab, "Beliau 
pernah mengakhirkan shalat Isya' hingga 
tengah malam, kemudian beliau menghadap 
pada kami, sepertinya aku melihat kilau cincin 
beliau, beliau bersabda: 'Orang-orang telah 
shalat dan tidur, tapi kaiian tetap dihitung 
mengerjakan shalat selama kaiian masih 
menunggunya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memakai cincin (48)) 

-Penjelasan - - -.. 

Jlllt J>1. Ji: Hingga separuh malam. 

Ü5U. JcLj : Kilauan cincin beliau. 


HADITS KE-375 

: JI5 aIc <U)I (sfj ijpy> £)l -TVo 

S £ g* \yJ ,yj\ U? 

I & ÄI ji £6 4 

i •ulc' iui 4»j\s 5^1 

33 ^44 52 j? giijt sSu 14 


233 







jiJbi JJõ v&Jj tif fS&i a?* 

j© j*- T^\ 9^i jöäj ü 

«f* jdjj ^ Äi ^ j^l ££ £ 

^ cA JÜ «ASSU ^ OÜ 


9 + t - •"> *xi « i *T" i.i .«*♦. • s, ,1, •{ 
.X>1 ^ Ajl jorule. 4AJl A**> ^ Oj 

U : jll jl <|l^=s^fr Äg U ljl aÕA jrflill j* 


jSi jll J^l Ullll .oi J* 

A&- ÄI ^ ÄI $Aj& l^^l^ 

fLj 


'f 


^ ^ li^Lall ob^ ^ r^3 4>^>i) 

(A*.<JI 

Abu Musa ses berkata, "Aku dan shahabat- 
sahabatku yang ikut dalam perahu singgah 
Buthhän, u sedangkan Nabi s§| berada di 
Madinah. Setiap malam, ada beberapa 
orang yang bergantian mengikuti Nabi $jj 
shalat Isya. Tibalah (kesempatan) aku dan 
shahabat-sahabatku bersama dengan Nabi 
Saat itu beliau sedang sibuk dengan 
urusannya sehingga beliau mengakhirkan 
shalat Isya hingga tengah malam. Kemudian 
Nabi jg keluar laiu shalat bersama mereka. 


Selesai shalat beliau bersabda kepada 
orang-orang yang hadir, Tenanglah kalian, 
bergembiralah! Sungguh, di antara nikmat 
Allah untuk kalian adalah pada waktu ini tidak 
ada seorang pun yang melaksanakan shalat 
(Isya) selain kalian/ Atau beliau bersabda, 
"Tidak ada yang melaksanakan shalat pada 
waktu ini kecuali kalian/" 


Abu Musa berkata, "Maka kami sangat 
gembira dengan apa yang kami dengar dari 
Rasulullah jg." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat " 
(9), Bab: Keutamaan Shalat Isya' (22)) 

—.- ■ Penjelasan-- 

Sljji :Jamak JjVS sama seperti $££ dan IaÜ . 

(j: Sebuah lembah di Madinah. 

-SLSJVj fšik : Menunda shalat dari awal 
waktunya, Ji: Hingga tengah malam 

atau hingga bintang-bintang bermunculan 
atau hingga gelap menyebar. 

jt: Pelan-pelan. 


HADITS KE-376 

i., \ „*>•? i.s ♦. * * + 

AÜl Jj-*j flftl :J\3 j-Lft *io*> -rVt 

J-öi jlj SH jij ^ ÄI 
* A* }& ijJijj *1^:13 

AXJl Jä> ts? : JIa 3 <oUaä-l 

csu 4\*M 4^ 

g>\ £ JäI jfajl: jül J\j $ iz i4»3 
ijlP' A j^) ji 

jfjgll ‘tUafr jfi> 

jp jdij aIIc äi sUa£ 

ju sisa <u -& jii rd 22 Jj 

J\j & p A-A j* ^ 

U*5' jp l^i ‘l^ p J-&I üjl £ 

jp ^jii £ J $\ Ja 

Vj j ***> £jua)l 

jt f&Ä ^ jp JiT jt V# :jllj 

ll^ld lAjLiw 


16 Sebuah lembah di Madinah (Shahib Al-Bukhärt Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdut Baqi 1/441) 


234 






J-S fjJl <_>L tl ^ .'(^ ^jUül 

ijA *Ll^JI 


Ibnu Abbas berkata, "Pernah suatu malam 
Rasulullah gg mengakhirkan shalat tsya 
hingga banyak orang tertidur, kemudian 
mereka terbangun, laiu tertidur lagi, kemudian 
terbangun lagi. Ümar bin Khatthab berdiri 
dan berkata, 'Shalat/ 

Maka Nabi kemudian keluar. Sekarang 
aku bisa melihat beliau. Kepala beliau basah 
meneteskan air dan beliau meletakkan 
tangan di kepalanya, kemudian bersabda: 
'Seandainya tidak akan memberatkan 
umatku, niscaya aku perintahkan mereka 
melaksanakan shalat Isya seperti waktu 
sekarang ini/ 

(Ibnu üuraij perawi dari Atha', perawi dari Ibnu 
Abbas) kemudian menanyakan kepada Atha' 
untuk memastikan kenapa Nabi meletakkan 
tangannya di kepalanya sebagaimana 
yang diberitakan oleh Ibnu Abbas. Maka 
Atha' merenggangkan sedikit jari-jarinya 
kemudian meletakkan ujung jarinya di atas 
sisi kepala. Kemudian ia menekannya sambil 
menggerakkan ke sekeliling kepala hingga 
ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang 
dimulai dari pelipis dan ke arah jenggot. 

la melakukan itu tanpa mengurangi dan 
tanpa mencengkeram, hanya seperti itu saja. 
Laiu beliau bersabda, 'Seandainya tidak 
akan memberatkan umatku, niscaya aku 
perintahkan mereka melaksanakan shalat 
Isya seperti waktu sekarang ini."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidur sebelum Isya' bagi siapa yang 
tertidur (24)) 


-.Penjelasan. 

: Shalat Isya. 

Jij : Mereka yang hadir di masjid. 


SiJ: yaitu memisah-misahkan. 
u-ljll : Sisi rambut. 

Sl: dari jLJ&i yaitu tidak lamban. 
Sj: Tidak terburu-buru. 


SUNAH MENYEGERAKAN SHALAT 
SHUBUH DAN PANjANG BACAANNYA 


HADITS KE-377 


:cJli «ijlp iji I Q&J -rvv 

&\ 9^1 

oLuLJ pStj aILc- 


Cvl s u -* s -•** \\ ?•!«!' 5 * 


.. 9, ? C >i 

(j^uül cjj tv :S^LdJI y* ^ 



Aisyah ® berkata, "Kami, wanita-wanita 
mukminah, pernah ikut shalat Fajar bersama 
Rasulullah ^ dengan menutupi wajah dengan 
kain, kemudian kembali ke rumah mereka 
masing-masing setelah selesai shalat. Tidak 
ada seorang pun yang mengenali mereka 
karena hari masih gelap." 17 

(HR. Bukhari, Kitab: “Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Shubuh (27)) 


.—.Penjelasan---.. 

♦Li» : Ber- i’rab rafa’ sebagai badal dari kata 
ganti ££=, khabarnya 6^*15. 

&4i4: Mereka hadir. 
oULalii: Menutupi tubuh. 

: Jamak iy yaitu kain terbuat dari wool 
atau sutera yang digunakan sebagai sarung. 


17 Celapnya akhir malam saat campur dengan cahaya 
Shubuh {Shahih Al-Bukhäri Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdut Baqi) 


235 








pjlüS: Mereka pulang. 

JJÄ \: Gelap di akhir malam ketika berpadu 
dengan cahaya shubuh. 


HADITS KE-378 


*** ... i., *" • . 

<u»| 4Jj! -rYA 

* 'I ' >1 


ja jõ^j ai ai «Jn õs" : ju 

131 õj*D j liläj jsa*) j 

8 * 2 *.i filj I 3 J ruafj u£-i t c 4 fj 

õ^j' tj^i jpaji (LäTj ij|j tjstP 

jaJJ«j ^JlC- 4A)I ^iJl 

(j^iM ci_j i-jIj fV iS^Lall o~Slyi i_jbS” ^ ^UtJl *^*.1) 


jlabir bin Abdullah m berkata, "Nabi Sü 
melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari 
telah condong, shalat Ashar saat matahari 
masih terang, shalat Maghrib ketika matahari 
telah terbenam, dan shalat Isya terkadang 
beliau mengikuti keadaan jamaah. Dika 
beliau melihat mereka sudah berkumpul 
maka beliau menyegerakan, dan jika mereka 
belum berkumpul maka beliau akhirkan. 
Sementara untuk shalat Subuh, mereka atau 
beliau melaksanakannya saat pagi masih 
gelap." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu shalat Shubuh (27)) 

-Penjelasan- 

: Pertengahan siang ketika udara 
sangat panas menyengat. 

irfS : Jemih dan belum berubah. 

õrty \Sj: Ketika matahari terbenam. 

\2Ui-t : Sesekaii beliau menyegerakan dan 
sesekali menundanya. 


jJisil: Gelap di akhir malam. 


HADITS KE-379 

«ÜLft Äi ^11Ü\ Sjjj ^1 -m 
iO' jLiaJl CJj Jl1 jjj 

‘olliJi Jjjs 5U j^Ji jjJ fLj ^ Äi 
j-liJ!} i^^ii ^jasi jj £>J>5 

^ J\3 lo ^ 1 j£- jb) -U> 

I <«• 

tjJjl liJj jl *li*Jl S/j (o^xDl 
j-A>j S/j ijlo fjäi vi4 S/j 

5 S *iiät 4^3 jö» Ar£Z 

jj õu U UilJ^J jl ggsäjl 4 j# 

aIÜI 

(/pill (j <-»l VI <_A^" V iSjUJI 


Abu Barzah Al-Aslami m pernah ditanya 
tentang waktu-waktu shalat, ia berkata, 
"Nabi Sü melaksanakan shalat Zhuhur ketika 
matahari sudah condong, shalat Ashar saat 
seseorang kembali ke ujung kota Madinah 
sementara matahari masih terang. 

(Perawi dari Abu Barzah mengatakan: Aku 
lupa apa yang dijelaskannya tentang shalat 
Maghrib.) 

Dan tidak jarang beliau mengakhirkan 
pelaksanaan shalat Isya hingga sepertiga 
malam akhir. Beliau tidak menyukai tidur 
sebelum shalat Isya dan mengobrol 
sesudahnya. Beliau melaksanakan shalat 
Shubuh pada waktu ketika sudah selesai, 
seseorang dapat mengenali siapa yang 
shalat di sampingnya. Beliau membaca surat 
dalam shalat Shubuh pada kedua rakaatnya. 


236 







atau saiah satunya kira-kira 60 hingga 100 
ayat." 

(HR. Bukhari, Kftab: "Azan" (10), Bab: Bacaan 
dalam shalat Shubuh (104)) 

-Penjelasan- 

: Masih panas dan belum berubah. 


.-.Penjelasan---. 

(Malaikat malam dan malaikat siang bertemu 
saat shalat fajar), karena saat itulah waktunya 
mereka haik membawa amalan malam hari 
dan datangnya malaikat lain untuk mencatat 
amalan siang hari. 

iSjili Cit : Dihadiri pada malaikat 


KEUTAMAAN SHALAT JAMAAH 
DAN ANCAMAN BAGI ORANG YANG 
MENINGGALKANNYA 


HAD1TS KE-380 


:JI3 «üi ÄI iyjb 'J\ -TA* 




jdlj ÄI ^ ÄI 

jii ^ .isji- 3 

8S»tf JJ" jS^i ^ 

(b jjm. fl 5^ j^uJl 5p ^*4 0^ 


i^La Jjaä ot f\ \* : j tSjliiJI 

(ic-lfr j 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jg| bersabda: 'Shalat berjamaah 
lebih uta ma dibanding shalatnya saiah 
seorang dari kalian secara sendirian dengan 
25 bagian. Malaikat malam dan malaikat 
siang berkumpul pada shalat Fajar."' 


Abu Hurairah kemudian berkata, "Jika mau 
silahkan baca: 'Sesungguhnya shalat Fajar 
itu disaksikan (oleh para malaikat).” (QS. Al- 
Israa: 78). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah (31)) 


HADITS KE-381 

• ^ ^ ^ jj* * , ^ ^ ® J* | • ^ A 0 & 

Aii\ (sfcj 4 JJ 1 vtoO*- -Vh\ 

:J\I fLj Äs, ÄI ÄI ö\ 
j^ - ***? juJI ic-Uil 

S^la J*2a> uat T' <—*bS” V: j (jJjlšnJI 


Abdullah bin Ümar @ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah j|§ bersabda: "Shalat berjamaah 
lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 
derajat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat berjama'ah (30)) 

.Penjelasan.. 

ižit: sendirian. 


HADITS KE-382 

«fclj 6? ÄI üj HTAf 

:JVl fLj A?* ÄI ÄI 

jST jS «<^3 jiT õf 
* jtöt fjJ SU-j y\ p 4 5ÜJU* 

J^-j jj 


237 












HADITS KE-383 


t?* ' ts»; * i •*" f *“[•' »i - !■: 

(UaamI 13^C> Jd" |JjU jJ 0 X 0 ^uJU 


*L£a 31 JLfrjj ^)ULm»> ,jõU_^a jl 


Abu Hurairah ass meriwayatakan bahwa 
Rasulullah |g bersabda: "Demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku ingin 
memerintahkan seseorang mengumpulkan 
kayu bakar kemudian aku perintahkan 
seseorang untuk azan dan aku perintahkan 
seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat. Sedangkan aku akan mendatangi 
orang-orang (yang tidak ikut shalat 
berjamaah) laiu aku bakar rumah-rumah 
mereka. Demi Zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, seandainya seseorang di antara kalian 
mengetahui bahwa ia akan memperoleh 
tulang yang banyak dagingnya, atau dua 
sampil (kambing) yang bagus, pasti mereka 
akan menghadiri shalat Isya (berjamaah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Kewajiban shalat berjama'ah (29)) 

..- • Penjelasan- 

C&l : Mengumpulkan kayu bakar. 

jj iJJlil : Aku datangi mereka dari 
belakang, atau aku tidak ikut shalat Iebih 
dulu, laiu setelah itu kembali lagi untuk shalat, 
sehingga aku menyerang mereka -yang tidak 
ikut shalat berjamaah- saat lengah, atau 
bermakna aku tidak ikut shalat beijamaah 
untuk menghukum mereka -yang tidak ikut 
shalat beijamaah. 

: Sisa-sisa daging atau potongan daging. 

*'jt : sliyi adalah kuku kambing, atau 
daging yang ada di antara kuku kambing. 

sllJt ijij: Tentu menghadiri shalat Isya. 


jll:jll 2)1 (sfj gt -YW 

$ jfif J# :fLj gs, äi 

U^i U && J3J 

*** ^ \i + ? f } • * + • * \ \ * ^ liit 

I C»«.oJ > JüU <1^*^jj J LfaÄy V 

jU SU-j jST fi 

(ic-lJ-l 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi ^ bersabda: 
Tidak ada shalat yang Iebih berat bagi orang- 
orang munafik kecuali shalat Shubuh dan Isya.' 
Seandainya mereka mengetahui (kebaikan) 
yang ada pada keduanya tentulah mereka 
akan mendatanginya walau harus dengan 
merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk 
memerintahkan seorang muadzin sehingga 
shalat ditegakkan dan aku perintahkan 
seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat, kemudian aku menyalakan api untuk 
membakar (rumah-rumah) orang yang tidak 
pergi untuk shalat jamaah (tanpa uzur).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keutamaan shalat Isya ' berjamaah (34)) 

.Penjelasan---. 

\lfj U : Yaitu keutamaan yang ada di dalam 
shalat fajar dan Isya. 

Ij£ : Dengan merayap ketika mereka tidak 
bisa beijalan, seperti merayapnya anak kecil. 


HADITS KE-384 


jAj <4j£ 4ÜI dUU 5 liit doA>- -rAi 
0*2 ‘r^j 4 JJl 4 J 01 1 


238 









4JJ1 Ji 4JJl jj-j (Jl 4jl 4jUaj*^l ££ 54 J 4 JI 1 

• ^ ^ ^ lj M*** tii j'' Ci **?**** *T ^ 

<^£ja£U Oj^iH kA3 4Jdl cl^O - 0^^ <jJuoj 4 *%L£ 

<^$1 jü jusÄi ci^ &* (gjžJ J*f ut$ 

#» «■* ** < 

• { < •*■' -7 ! f • % ^ • f •? •-*'■'• *v •" • «ii 

^)l gJUi c^Jjüj (^«aIi 

^a 5U ilGl 4JJ\ jjJj G oii^J <jL$j 

JjJj ^ jli* »jtö jj-A* »j 4^ <j4 3. 

Äi aii ji JiL :jdlj 4i& Äi Ji Ä' 

jjuj ÄI Ji ÄI jjJj IJ& ^Gif jü 

äi jfo oik^vl iji@i £i3ji 5U >4jT5 
^ jjl & cJitl «jdij 4l£. Äi Jg> 

jjjj ^ üS oGji ^ i^-u ji ii o>£Ü«j\š 
iilil OÜl sjŠi 4^3 ^ Äi J^> äi 

~(jijF* Jp #G-4>3 *^1“* 4 Jr^ 

JaI J^a JUj cJI 3 ‘ jl^ ‘j Ia U * 1 a 

£jl :^JU Jj\l JUl «Ijauif-li OJl& jj j jIjJI 

j\ü ^ü-Iji ^i J? ^dii ^ iuu 

äi jjJ-j jül üjijj äi 44 ^ ^ 

Ji *53 S? *oül jiS S/ :jdij äi Ji 

ÄI :ji ÄI a4j üUL 44 «Äi hi\H j\š 

tl ■*«•«•• <+>'•+ -? i?|l MS ■'TitM ■'"" 

AJgwgüj A4 >j <5jj U13 :JlS aJj-ujj 

rjdij ÄI Ji ÄI JjJ-j jÜi i&ütä I 

(ÄI S ^I i\ S ji /ji jp ^ ÄI 6 Ä i 

AUl A^J (iü^J jjOU 

(o_^*-J\ j Jo-LJ.1 ijU n :»^L«a)\ i—iVsS” A (jjjlivJ) A>-^l) 


Diriwayatkan dari Itban bin Malik ss. la 
termasuk shahabat Rasulullah yang turut 
dalam Perang Badar dari kalangan Anshar. 
la pemah menemui Rasulullah |g dan 
bertanya, "Wahai Rasulullah, pandanganku 
sudah buruk sedang aku sering mengimami 
shalat kaumku. Apabila turun hujun, maka air 
menggenangi lembah yang ada di antara 
aku dan mereka sehingga aku tidak bisa 
pergi ke masjid untuk memimpin shalat. Aku 
menginginkan Tuan dapat mengunjungi aku 
laiu shalat di rumahku yang akan aku jadikan 
sebagai tempat shalat." 

Mahmud berkata, "Kemudian Rasulullah 
bersabda kepadanya: 'Akan kulakukan 
insyaallah."’ 

Itban berkata, "Maka berangkatlah Rasulullah 
lg dan Abu Bakar (ke rumah Itban) pada 
siang hari. Beliau laiu meminta izin (masuk) 
laiu aku mengizinkannya. Beliau tidak duduk 
hingga beliau masuk ke dalam rumah. 
Kemudian beliau bersabda: 'Mana tempat di 
rumahmu yang kamu sukai untuk aku pimpin 
shalat?' Maka aku tunjukkan sebuah tempat 
di bagian rumah. Laiu Nabi ^ berdiri dan 
takbir. Sementara kami berdiri membuat shaf 
di belakang beliau, beliau shalat dua rakaat 
kemudian salam." 

Itban melanjutkan, "Laiu kami suguhkan 
makanan dari daging yang kami masak untuk 
beliau. Maka berkumpullah warga desa di 
rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah 
seorang dari mereka laiu berkata, 'Mana Malik 
bin Ad-Dukhaisyin atau Ibnu Ad-Dukhsyun?' 
Ada seseorang yang menjawab, 'la munafik, 
ia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.' 

Maka Rasulullah ^ bersabda, 'Danganlah 
kamu bicara seperti itu. Bukankan kamu tahu 
ia telah mengucapkan lä iläha illallõh untuk 
mengharap rida Allah?' Orang itu menjawab, 
'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu."' 

Itban berkata lagi, "Kami melihat wajah dan 
nasihat beliau itu untuk kaum munafikin. Laiu 


239 



Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan neraka bagi orang 
yang mengucapkan 16 r iläha illallõh untuk 
mengharap rida Allah?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat" (8), Bab: Masjid 
didalamrumah (46)) 

.Penjelasan. 

ÕS : Maksudnya kelemahan 
pandanganya. 

: Kami mencegahnya untuk pulang 
selepas shalat. 

: Daging yang dipotong kecil-kecil, 
dimasak dengan air kemudian ditaburi 
tepung setelah matang, sementara jika tidak 
menggunakan daging disebut . 

: datang. 

JjI iij iUL iy: Yaitu Zat Allah Ta’ala. 

: Yaitu arah beliau menghadap. 

: Mencari. 


HADITS KE-385 

ffj ^ ^ ^ -r AO 

«fLj Äi ijLj Lm 

^ uj> ** 

jpl öü* 

f^LJI ij jt |J >_jL >«l '* Ajfji-t) 

(•^Lall p. L . i > Jp 


Mahmud bin Ar-Rabi' ea mengaku bahwa 
ia ingat pada Rasulullah dan ingat pula 
alr yang dituangkan dari timba yang ada di 
rumah mereka. Kemudian ia menceritakan 
hadits dari Itban di atas. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Menjawab salam atas imam dan cukup 
dengan salamnya shalat (154)) 

—.--Penjelasan---.- 

Jit: Pemahaman. 

& & : & & v!>^' j** : Ia mengeluarkan air 
minum dari mulutnya. 


BOLEH BERJAMAAH DALAM SHALAT 
SUNAH JUGA SHALAT Dl ATAS TIKAR 
DAN KAIN YANG SUCI 


HADITS KE-386 

5^ 4JJl (jjfJ ZjjLS -fAl 

»sii> jLj äi p 4in jp 

# Tl? + + Ml * * \ I ^ ? Al " !?{#. 

«X ff fau bj OjJ L»Jjj i^ul^ 

lij (_iL A : j A*-^i-\) 

(jitu. lij *jtyil 


Maimunah » berkata, "Rasulullah gg pernah 
shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Setiap beliau 
sujud, pakaian beliau mengenai aku." 
Maimunah berkata, "Dan beliau shalat di 
atas tikar kecil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Apabila 
pakaian orang shalat menyentuh istrinya 
ketika sujud (19)) 

-Penjelasan--- 

fj£: Sajadah kecil dari pelepah kurma, dirajut 
dengan benang, disebut khumrah karena 
alas ini menutup wajah orang shalat agar 
tidak terkena tanah, seperti khimar untuk 
menutupi rambut. 


240 













KEUTAMAAN SHALAT JAMAAH 
DAN MENUNGGU SHALAT (JAMAAH) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Shalat 
di masjid pasar (87)) 


HAD1TS KE-387 

Cf- Äi sjy -TAV 

:JV5 fLj Äi jjSlt 

^ «5 £ iy 

U»j3 bl 5j9 ckMZ 
^ ^ fl csSl^ji ^ s J^ii jfj 
&. &z$ igs ii äi 
pii iS|3 a*i 3 i jlz 

f is u aI]l& 5^3 oiir u 

|4^l ** j^l (4^1 *-» ^ «5^11 *-1* £ 

4i fj £ <4>jl 

j I^LaJl vjU AV :OLa)t ijbS’’ A : j (JJjUxJI A^a-I) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jg§, 
beliau bersabda: "Shalat berjamaah lebih 
utama dari shalat seseorang secara sendirian 
di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 
derajat. Dika salah seorang dari kalian 
berwudhu laiu membaguskan wudhunya 
kemudian pergi ke masjid dengan tidak ada 
tujuan lain kecuali shalat, maka tidak ada 
langkah yang dilakukannya kecuali Allah 
akan mengangkatnya dengan langkah itu 
setinggi satu derajat, dan menghapus darinya 
satu kesalahan hingga dia memasuki masjid. 

Dan jika telah memasuki masjid, maka ia 
dihitung dalam keadaan shalat selagi dia 
meniatkannya, dan para malaikat akan 
mendoakannya selama ia masih berada di 
tempat shalatnya: Ya Allah ampunilah dia. 
Ya Allah, rahmatilah dia. Selama ia belum 
berhadats." 


.Penjelasan.. 

*lj ijii jj U : Selama ia tidak melakukan hal- 
hal yang membatalkan wudhu. 


HADITS KE-388 

jti : jl3 (Alp ÄI (cfc j J^y> lioat HTAA 

3. P*' flij a3a ÄI 

Jfis$ #115 j££ut piilt 

5 ä 0 g <&L jt sSiiit 

j !^Lo t-A> T\ \* tSjUJl 

(itlfr 


Abu Musa m berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Orang yang paling banyak mendapatkan 
pahala dalam shalat adalah mereka yang 
paling jauh (ke masjid), laiu yang paling jauh 
perjalanannya. Dan orang yang menunggu 
shalat hingga dia melaksanakan shalat 
bersama imam lebih besar pahalanya 
danpada orang yang melaksanakan shalat 
kemudian tidur.'" 18 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Shalat 
Shubuh dengan berjama'ah (31)) 

--Penjelasan--— 

(jili : Yang paling jauh jaraknya ke 
masjid demi memperbanyak langkah menuju 
masjid. 


18 Maksudnya orang yang shalat sendirian atau tidak 
menunggu imam {Sbahih Al-Bukhäri Tahqiq Dr. Musthafa 
Dib Al-Bugha 1/233) 


241 









BERJALAN KE MASJID ITU 
MENCHAPUS DOSA DAN 
MENINGCIKAN DERAJAT 


HAD1TS KE-389 

^ Z\ <11* ÄI j *J\ -rs\ 

Sl jl js$ 43bl 

i " I * *,1 t* * • “i jt*' ** f I •* *"C 

U <U^ 4+3 jQÄDOd-l oLj 

♦ «**' • Ci iMt** »i*? *! i 

0* cfrrf * ^ Jj" 

4AJl jä 4J Ol j JuJl Ji« liU jj : J\1 \jjju 

GUaiU 4j 

- -j. 

oljluall oli 1 :i%^\ cJly obS” A : j i£jUül *j>-_ p-i) 

(ijliS* jj—i-l 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah ass bahwa 
ia mendengar Rasulullah ^ bersabda: 
"Bagaimana pendapat kalian seandainya 
ada sungai di depan pintu rumah 
salah seorang dari kalian, laiu dia mändi lima 
kali setiap hari? Apakah kalian menganggap 
masih akan ada kotoran (daki) yang tersisa 
padanya?" 

Para shahabat menjawab, "Tidak akan ada 
yang tersisa sedikit pun kotoran padanya." 
Laiu beliau bersabda, "Seperti itu pula 
dengan shalat lima waktu, dengannya Allah 
akan menghapus semua kesalahan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat lima waktu adalah kafarah (6)) 


karena mengacu pada oljLill iisf , faedah 
perumpamaan ini adalah sebagai penegasan, 
dan sesuatu yang masuk akal dijadikan 
seperti sesuatu yang nyata. Ad-Damamini 
rhu. menjelaskan, sebagai perumpamaan, 
Nabi menyamakan kondisi muslim yang 
melakukan sebagian dosa, yang menjaga 
shalat lima waktu dalam menghilangkan 
kotoran dan bersuci dari kotoran segala 
keburukan, dengan kondisi orang yang 
mändi di sungai yang ada di depan pintu 
rumahnya sebanyak lima kali sehari dalam 
membersihkan badan dari segala kotoran. 


HADITS KE-390 

+ J*. 


*Jl\ < 4 ** aü\ c$?j yl -n* 
ji ii* ji :jvS fLj iii 
03 jf iii ä> dii # äjs JJ iii Ii? 03j 
Ji IaA o * Jä* oL rY otT V : J tSjbkJI 

(^b 0*3 


Abu Hurairah a® meriwayatkan dari Nabi $§, 
beliau bersabda: "Barang siapa datang ke 
masjid pada pagi dan sõre hari, maka Allah 
akan menyediakan baginya tempat tinggal 
yang baik di surga setiap kali ia berangkat ke 
masjid pada pagi dan sõre hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Barang 
siapa yang berangkat ke masjid dan barang 
siapa yang menuju kepadanya (37)) 


.Penjelasan..- 

jjžS U : Wahai pendengar, apa yang kau kira. 
Tutur kata digunakan untuk makna dugaan. 

üj) 0 *: Dari kotorannya. 

UlEä.1 jj iil jiw : Yaitu dosa-dosa kecil, kata 
kerja disebut dalam bentuk mudzakkar 


-Penjelasan- 

slji : Tempat untuk singgah, za' kata ini 
kadang juga disukun, sama seperti kata 'unuq 
dan ‘unq. 


242 









SIAPA YANG PALING LAYAK 
MENjADI IMAM 

HADITS KE-391 


«U£ 4Jil ilijjjjL I dJüUü VAN 

«J» £fLj a5a äi jjöi £ji 

^ ‘UšäJ ^*«s3 $5 **H CuSÖ 

•rtrf i&ö üifji: ja aau? jj užjž jtj 

jijis aiii o^i iSjt ijjLj 

J c-»Ij W *—*ls5* \* 


Malik bin Al-Huwairits m berkata, "Aku 
mendatangi Nabi $jj dalam rombongan 
kaumku. Kami tinggal bersama beliau 
selama 20 hari. Beliau adalah orang yang 
penuh kasih sayang. Ketika beliau melihat 
ada kerinduan kami kepada keluarga kärni, 
beliau bersabda: 'Kembalilah kalian kepada 
mereka, bergabunglah bersama mereka, 
ajari mereka dan shalatiah bersama mereka. 
3ika waktu shaiat telah tiba, hendaklah salah 
seorang dari kalian mengumandangkan 
azan dan hendaklah yang mengimami shaiat 
kalian adatah yang paling tua di antara 
kalian.'"' 9 

(HR. Bukhari, Kitab: “Azan" (10), Bab: Siapa 
yang mengatakan hendaknya salah seorang 
mengumandangkan azan pada waktu safar 
(17)) 


19 Ini dilakukan jika tingkatan mereka sama dalam hai 
keilmuan dan keutamaan karena sama-sama hidup pada 
masa Nabi jg. (Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa 
Dib Al-Bugha 1/226) 


SUNAH MEMBACA DOA QUNUT 
PADA SETIAP SHALAT JIKA KAUM 
MUSLIMIN TERTIMPA MUSIBAH 


HADITS KE-392 

6 % ‘Üt äi (s?j Sjljjb iJji 

j^JJ «U2M (iüj Ujj «#J^** JJjl :Jji> 

•f **Tu \*.• ai + # f • ^ 1 1 ^ i 

(S? 

Siil j$)l ffejil ^ 
ij if j~“j* <|^3l JÄj 

Oi»- cSjü ‘r’^ 'tA iiiliSl! i—»b5" \*: j i£jl»>JI <>^>.t) 


Abu Hurairah s®ä berkata, "Rasulullah jg 
ketika mengangkat kepala (dari rukuk) 
mengucapkan: Allah mendengar pujian 
orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, 
dan milik-Mu lah segala pujian. Kemudian 
beliau berdoa untuk beberapa orang 
dengan menyebutkan nama mereka: 'Ya 
Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, 
Salamah bin Hisyam, Ayasy bin Abu Rabi'ah, 
dan orang-orang lemah dari kaum mukminin. 
Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu 
kepada Mudhar dan jadikanlah siksa-Mu 
untuk mereka berupa pacektik yang terjadi 
pada zaman Nabi Yusuf.' 

Pada waktu itu, orang-orang penduduk 
Masyriq dari kaum Mudhar menyelisihi 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan"(10), Bab: Bertakbir 
ketika sujud (128)) 


243 



-.- - Penjelasan - - -. 

ul&y Siil: iüjSl artinya sangat bertumpu pada 
käki, maksudnya keraskan siksamu atau 
hukumanmu. 

\fer\y : jadikan masa-masa kemarau 
itu. Berdasarkan lafal ini, ulama bahasa 
membolehkan merujukkan kata ganti pada 
kata yang paling terakhir secara lafal maupun 
urutan, jika kata yang diberitahukan, 
disampaikan dengan suatu kabar yang 
menjelaskan kata tersebut, seperti firman 
Allah es,"Hidup hanyalah kehidupan kita di 
dunia ini saja (Al-An’äm: 29) Kata yang kita 
bahas ini termasuk bagian yang tertera dalam 
ayat ini. 

: Jamak L maksudnya masa kemarau. 

<Ju.y. : Tujuh tahun masa sulit kemarau, 

masa musibah dan ujian berlangsung 
lama, kemiskinan dan kesusahan mencapai 
puncaknya. 


HADITS KE-394 


tü & 5Xil (g 3 -ru 

:J\S tojlljl Js- ÜL& 4&I Cgj lill citl : jvl 

jJu; cil dpi oi JJ 

&1 Xi &ŠJ1 O* ^ ^ luu?: JlSS fe 


ÜJ fpÄjliA# *s jj* (HH lAr* 3 

>j uS jdij 

' Jc *lea A vjbS” #A : j (jijli^JI <>,>!) 


HADITS KE-393 


Üp\ cui :JVS (4ji 4JJ\ öfj j-il cjj>. -nr 
55&j 1 J 4 -* jäij 4iii J-Ä 

Jt* OjläJI ulj Y :jljll uilsf M :j 


Anas bin Malik m berkata, "Nabi pernah 
melaksanakan qunut selama satu bulan untuk 
mendoakan (kebinasaan) atas suku Ri'la dan 
Dzakwan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Witir" (14), Bab: Qunut 
sebelum dan sesudah ruku ' (7)) 

--Penjelasan- 

5|3&j Jlj : Dua kabilah dari Sulaim kala 
mereka membunuh para sahabat yang hafal 
Al-Qur'an. 


Hadits Anas. Ashim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas m tentang qunut sebelum 
rukuk. Aku tanyakan: Ada orang menyakini 
bahwa Anda qunut setelah rukuk? Maka dia 
menjawab, 'Orang itu berdusta.' Kemudian 
ia bercerita kepada kami hadits dari Nabi $g 
bahwa beliau pernah membaca doa qunut 
setelah rukuk untuk memohon kebinasaan 
orang-orang yang masih hidup dari Bani 
Sulaim.' 

la berkata lagi, 'Beliau mengutus 40 atau 70, 
(ia rägu jumlah pastinya), para penghafal Al* 
Qur*an kepada beberapa orang musyrikin. 
Beliau menawarkan para penghafal Al* 
Qur*an itu (mengajari) mereka namun 
mereka membantainya. Saat itu sudah ada 
perjanjian antara mereka dan Nabi jg. Aku 
belum pernah melihat beliau marah seperti 
marahnya beliau terhadap para pembantai 
itu."' 


244 









(HR. Bukhari, Kitab: "Upeti/Pajak" (58), 
Bab: Doa seorang imam atas siapa yang 
melanggar perjanjian (8)) 

-penjelasan...- 

ii-j U jt lij i-llj Ui : Beliau tidak 
sedih atas kematian seorang pun melebihi 
kematian mereka (para sahabat yang hafal Ai- 
Qur’an yang dibunuh orang-orang musyrik). 


penduduk setempatmasuk Islam, saat mereka 
singgah di Bir Ma’unah, Amir bin Thufail 
bersama sekelompok orang menghampiri 
mereka laiu membunuh mereka. 

li-j: Sedih. 

Oi : Bentuk tashghir kata Asha, nama 
sebuah kabilah terkenal. 


HADITS KE-395 
-il 

•«■-«'41 J'" 5 - ■“ ? 

. .i 


ci-ju :JIS «Alt 4JJl ^-il vioo*» -t*^o 


«aIjAÜ ^ 4 } jlžj jju 4 JJl 

j&S #1 Äi tfii Ui ci^Ü 

—J* 

cüi ^ Ifj u ^ ^ ofj 

*^1 li*® 6, UAc. oi *y?wLl 1 S^Lj> 

Jft »lejJl vjV, oa «_ibS” A :j tSjUvJl 

<o£pü> 


Anas sis meriwayatkan bahwa Nabi H§ 
pernah mengutus sekelompok pasukan yang 
disebut dengan Qurrä' (para penghafal Al- 
Qur*an), laiu mereka dibunuh. Maka belum 
pernah kulihat Nabi bersedih atas suatu 
bencana seperti yang beliau dapati pada 
mereka. Laiu beliau qunut selama satu bulan 
dalam shalat Shubuh sambil mengucapkan: 
"Sesungguhnya Ushayyah telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Doa-Doa" (80), Bab: Doa 
atas orang-orang musyrik (58)) 

..Penjelasan.... 

JljÜl p : Karena mereka lebih sering 
mempelajari Al-Qur’an dari yang lain, 
mereka berjumlah tujuhpuluh orang, Nabi 
3 Ü mengutus mereka ke Najd untuk menyeru 


MENGQADHA’ SHALAT YANG 
TERLEWAT DAN SUNAH 
MENYEGERAKAN MENGQADHA’NYA 

HADITS KE-396 

£* \yŠ ^sf £y» 5ijlfr <L±jS- -m 

®MS £ fLj Uil äi j* 

f&lll ££! ^Jüi 4j 51 ? 1 lj 

jj? 6& vjUIm cUISjl jL&*f 

Jjj-j Jšljj S « j£==ü jil <k *Ui JaJLuol 

i ixä u,... i «Lolli ££ jju«3 Ulfr 4A)1 4JJ1 

• ^ 

JääS JUt jil JUUL*> JajÕJuxb 

äi ^Ji iilil 

jfe jjilll «loll IL j-lj jjii «fLj Uil 
jSli \j :jll <J>jAil Ulä Uü jUu |ü j»|I)l 
L;uf ^;u>i : jvl & -p* 6? sJcZ u 

J>j p j a U. O Dl 

‘Ü-4 0# vio Uifr 4JJ1 4ül 
õljiu llljU UiUl llioi li£lUljal 

iuil ^ :Vj3 dil igoilp & IÖ4-J loll 

5S 4$ & 5U S Ait :cJUl 


245 









jl jjjifii» :VlUl JI 5 S 5 fjj :cJli s dl 
äi tfj :cJIä fbj £& ÄI äi 
5^ \^j Üui£-»l Ia y»l j-» Ijšäui pii 

ie £ $ jL* £&* jdij aIe äi 
d£sSij^ j ;6 iaji ij!f i^f 
J^- ‘^j 6 i"j' ‘l-iUaC’ £/ii ‘oij^3*3' 

fS äf J* «51315 ui &I j? t&S I%j 

:j\l jo ejJl J 3 * cftj *l£*J 

j^JJlJ^&l ^ I 4 J £*?«3 13 IjSli 

^ jA jf ^Öl >ll cJ$ :cJÜ3 \jlii CJI 
»tpi &L iili äi 15^5 u? 

\fidj cjdu 

j öUilt vjU f 0 :>.-iV;U ubT V : j ^jläOl <^»-t) 

(f^‘ 


Abu Raja' berkata, telah berterita kepada 
kami 'Imran bin Hushain bahwa mereka 
pernah bersama Nabi jggj dalam suatu 
perjalanan. Mereka terus berjalan sepanjang 
malam itu hingga ketika menjelang Shubuh, 
mereka beristirahat di suatu tempat laiu 
mereka mengantuk hingga tertidur sampai 
matahari sudah tinggi. Orang yang pertama 
kali bangun adalah Abu Bakar. la tidak 
membangunkan Rasulullah jgj sampai beliau 
terbangun sendiri. Kemudian Umarterbangun, 
Abu Bakar duduk dekat kepala beliau $j; laiu 
bertakbir dengan mengeraskan suaranya 
hingga Nabi terbangun. Kemudian beliau 
keluar (dari tenda) laiu menunaikan shalat 
Shubuh bersama kami. 

Sementara itu ada. seorang laki-laki dari 
suatu kaum yang memisahkan diri tidak 
ikut shalat bersama kami. Setelah selesai, 


beliau bertanya, "Wahai fulan, apa yang 
menghalangimu untuk shalat bersama kami?" 

Orang itu menjawab, "Aku sedang junub." 

Laiu beliau memerintahkan orang itu untuk 
bertayamum dengan debu, laiu ia shalat. 
Kemudian Rasulullah menyertakan aku 
dalam berkendaraan bersama beliau 
untuk meneruskan perjalanan sampai kami 
merasakan kehausan yang sangat. Ketika 
kami sedang berjalan itu, ada seorang 
wanita yang (menunggang untanya) 
dengan kedua kakinya yang terjuntai bebas 
di antara kantung besar berisi air yang 
sering diistilahkan mizadah. Kami bertanya 
kepadanya, "Di mana ada air?" Wanita itu 
menjawab, "Tidak ada air." Kami bertanya 
lagi, "Berapa jarak antara keluargamu 
(rumahmu) dan air?" Wanita itu menjawab, 
"Satu hari satu malam." Maka kami berkata, 
"Ayo kita temui Rasulullah Wanita itu 
bertanya, "Siapa itu Rasulullah?" 

(Kami berangkat bersama wanita itu, tapi) 
kami tidak menceritakan perihal Rasulullah 
kepadanya hingga kami menghadap Nabi šü 
bersama wanita itu. Laiu wanita itu bercerita 
kepada beliau sebagaimana dia bercerita 
kepada kami hanya saja ia menambahkan 
bahwa ia adalah seorang ibu dengan anak- 
anaknya yang yatim. Maka beliau jgg meminta 
kantong air milik wanita itu, laiu beliau 
mengusap tali penutup kantong air tersebut. 
Akhirnya kami yang berjumlah 40 orang laki- 
laki dalam keadaan kehausan dapat minum 
air hingga puas, dan setiap orang dari kami 
memenuhi kantong air dan tempat minum 
lainnya milik masing-masing. Kecuali satu 
hai, yaitu kami tidak memberi minum seekor 
unta yang memang senantiasa masih ada air 
yang tersisa padanya. 

Kemudian beliau berkata, "Bawalah 
kemari apa yang ada pada kalian." Maka 
dikumpulkanlah untuk wanita itu daging 
dan kurma-kurma hingga ia menjumpai 


246 



keluarganya laiu berkata, "Aku telah 
berjumpa dengan orang yang paling 
menakjubkan (sihirnya) atau dia seorang 
nabi sebagaimana mereka mengakuinya." 

Laiu Alah Ta'ala memberi hidayah kepada 
kaum tersebut melalui perantaraan wanita itu, 
wanita itu masuk Islam begitu juga kaumnya 
di kampung itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Riwayat Hidup" (21), 
Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam 
(25)) 


-Penjelasan- 

jUsJÜ IjiSt: Berjalan di awal malam. 

: Singgah di akhir malam untuk istirahat. 
: Laiu mereka tertidur. 

: Shalat Shubuh. 

L>pj : Hewan tunggangan yang ditunggangi, 
fa’ul yang bermakna maful. 

iJjL.: Dilepas. 

yjSõlji : Bentuk mutsanna kata ;S|ji artinya 
tempat minum atau geriba. 

Ls: Wanita yang memiliki anak-anak yatim. 

: Bentuk mutsanna kata yaitu 
mulut geriba. 

sjiSt: Wadah kecil dari kulit untuk menimba 
air (timba). 

JaJ: Terbelah. 

gjä» idi Jji artinya air memancar dari mata 
air. Ibnu Sayyidah menjelaskan, lk iuil Jj 
artinya air mengalir, jLp artinya menetes. 
yja >\: Sejumlah orang yang singgah bersama 
keluarga masing-masing di dekat sumber air. 


sSlJji £\j) >eUi \ $ ijCS S ,Uj?i lil 


(;!sLuJl dUa Nj lil 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari 
Nabi Ijš, beliau bersabda, "Barang siapa 
lupa suatu shalat, maka hendaklah dia 
melaksanakannya ketika ia ingat. Karena 
tidak ada tebusan untuknya kecuali itu." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Bara siapa lupa mengerjakan shalat 
hendaknya ia shalat apabila mengingatnya, 
dan tidak mengulang kecuali shalat itu (37)) 


.-.Penjelasan-- 

(iyšj): Agar kau mengingat-Ku di dalamnya 
(shalat). 


HADITS KE-397 

y * 


247 










BAB 6 

SHALAT MUSAFIR 
DAN TATA CARA QASHARNYA 


HADITS KE-398 

U** Äi (sej f\ Lük -r \A 

ette* Äi :cJis 

oj|li £$ ^Ea5j 

_/^il 3.^?j j 

j oljLaJl <-ä-^ \ :;^Lall A . j 4»p-t) 

<*W& 


Aisyah Ummul Mukminin ^ berkata, "Allah 
telah mewajibkan shalat. Saat (pertama 
kali) Dia mewaj'ibkannya adalah dua rakaat 
dua rakaat, baik saat mukim atau musafir. 
Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut 
untuk shalat safar (dalam perjalanan), dan 
ditambahkan lagi (rakaat) untuk shalat ketika 
mukim." 


& & *2) &h Jf äi jiij jh\ ü, 

( ijw» ej-jl djjt 

(J i>* " :S^vaJI jWiäj i_»t5" \A : j (JIjUUl 4»j»>t) 

(\4Lij õ^LaJIji-Jl ^ 


Hadits dari Ibnu Ümar q&õ dari Hafsh bin 
Ashim, berkata, "Ibnu Ümar meriwayatkan 
kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah 
menemani Nabi ^ dan aku tidak melihat 
beliau melaksanakan shalat sunah 1 dalam 
safarnya. Dan Allah dšg berfirman: Sungguh 
telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu "(Al-Ahzäb: 21) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Tidak melaksanakan shalat sunnah 
sesudah dan sebelum shalat fardhu ketika 
safar (11)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
Bagaimana diwajibkan shalat ketika isra'( 1)) 


HADITS KE-399 


--Penjelasan- 

£^4 ' Shalat rawatib sebelum dan setelah 
shalat fardhu. 

: Teladan. 


:JlA3 


***l <JJ?J J**- ~ r ^ 

j *i ^ *11* * • <* 

#1 :JU ^ jato- 


j * ** * * »T- ~ * * 

«jl aJl& 41)1 Or 


1 Yakni sunah rawatib, yaitu shalat sunah yang mengiringi 
shalat fardhu baik sebelum atau sesudahnya. (Ibnu Hajar 
Fathul Barf 2/577) 


249 






HAD1TS KE-400 


qashar dan berapa hari orang bermukim 
hingga bisa mengqasar shaiat? (1)) 


* •? ^ 2,2 >• - ji,. . „ 2? 

:J13 <4JLC> 4JJl —t*» 

jfcj *le. äi ^lil 

tel j*°*i <-Aj o rS^Loll j^aSJ \A rj Riivil 


Anas $ss berkata, "Aku shaiat Zhuhur bersama 
Nabi di Madinah sebanyak empat rakaat, 
sedangkan ketika di Dzul Hulaifah dua 
rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shaiat" 
(18), Bab: Mengqashar shaiat apabila telah 
keluar dari tempat tinggalnya (5)) 


HADITS KE-401 

&>j> JÜ «ilE AÜI -i>\ 

Jj & j^3 ^ 

aŠIL fM*sl :Jll ^u*»l Q\ iil* jljXÜI 

(j »W- 1* '-‘V ' jyOM «_*US* \A 

Cr"i J°- fšj jt-a5=Ji 


Anas ass berkata, "Kami pernah bepergian 
bersama Nabi |j§ dari Madinah ke Mekah. 
Beliau melaksanakan shaiat dua rakaat dua 
rakaat hingga kami kembali ke Madinah." 

Yahya bin Abu Ishaq bertanya kepadanya 
(Anas), "Berapa lama kalian tinggal di 
Mekah?" la menjawab, "Kami menetap di 
sana selama sepuluh hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shaiat" 
(18), Bab: Hal-hal yang berkenaan dengan 


MENGQASHAR SHALAT Dl MINA 

HADITS KE-402 

t •? - 2.2 • i. ■- > • , 

C« . JU g> :Jl3 i j+£- {ji 4JJ1 XfC- -1*7 

£$ ij-it 4*^ 4&I 

* " “J* 

Sa • \0 • + < i<»?^ ■'k' ^ • •” 

‘£U U I # b*^ 0<—* 

t^ii 

((^-«j S^Lolt j&alS >_jbS" \A :j 


Abdullah bin Ümar $© berkata, "Aku pernah 
shaiat bersama Nabi jg| di Mina dua rakaat. 
Begitu juga ketika aku shaiat bersama Abu 
Bakar, Ümar dan juga bersama Utsman pada 
awal pemerintahannya. Namun, kemudian ia 
menyempurnakannya (empat rakaat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shaiat" 
(18), Bab: Shaiat di Mina (2)) 


HADITS KE-403 


41)1 Qjfej < r ^5 Cfi * 0 ^" -i-r 

.fLj *£. &\ jü 


Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i as berkata, 
"Nabi jg mengimami kami shaiat dua rakaat 
ketika di Mina, saat itu jumlah paling banyak 
dari sebelumnya dan dalam keadaaan 
aman." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Shaiat di 
Mina (84)) 


250 




SHALAT Dl TEMPAT TINGGAL 
KETIKA HUJAN 

HADITS KE-404 


aH ^ S^UaJU 5il Ait £j| -t*t 

£■}*?» 4 jjk :JV5 jS £ olS 

jifc 5 * fbj Äi Aili 5s Jtf 
: jjij .jkj aj IH cür lil «5%Ä 

ju-jjiji^L 

jkll i_Aj l* :£liSH i->US* V lj A>p>l) 

(fi»y j õ' ‘ÜjJlj 


Diriwayatkan bahwa Ibnu Ümar pernah 
mengumandangkan azan pada malam yang 
dlngin dan berangin. Kemudian ia membaca, 
"Shalatlah di tempat tinggal kalian." 

Kemudian ia berkata, "Jika malam sangat 
dingin dan turun hujan, Rasulullah m 
memerintahkan muadzin untuk mengucapkan, 
'Shalatlah di tempat tinggal kalian/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Keringanan ketika hujan dan alasan shalat di 
rumah (59)) 


.Penjelasan. 

JtijJt : yaitu rumah,. tempat tinggal, dan 
hunian, jamak dari kata , rumah seseorang 
dalam bahasa Arab disebut maskan dan 
rahl, UJlij j) £*=ivj: yaitu kami tiba di rumah- 
rumah kami. Dingin yang dimaksud dalam 
hadits ini adalah udara yang sangat dingin 
sekali. Udara panas sama seperti udara 
dingin karena sama-sama memberatkan, 
baik hujan teijadi pada malam ataupun 
siang hari. Ulama mengkhususkan angin 
dalam hadits ini sebagai angin kencang dan 
terjadi pada malam hari, karena pada saat 
itu angin kencang sangat memberatkan, 
berbeda ketika terjadi di siang hari. Ibnu 


Ümar mengiyaskan angin kencang dengan 
hujan, karena sama-sama memberatkan. 
Shalat di rumah lebih umum dari apakah 
dilakukan secara berjamaah atau sendirian, 
namun umumnya shalat di rumah dilakukan 
sendirian. Maksud asli shalat berjamaah di 
lakukan dimasjid. 


HADITS KE-405 

: J!&* jö $ ^4^ _t * e 

& jÖStf äi SPJ iõS 5» cü iSi 

qmI^JI õtö 4 IjH J5 «Sallil Jt 

AJUiU 51 Jä £yt aJüÜ :J\I 

Jt ** a 

^ (jiiAa>»l ^1* cA^yC’ 

•" I ^ ^ • < 

jJ Juoiyll i-Aj M oUS* \\ 

(jlah 


Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya 
ketika hari turun hujan, "Jika kamu sudah 
mengucapkan: Aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah, janganlah 
kamu sambung dengan: Marilah mendirikan 
shalat. Tapi serukanlah: Shalatlah di tempat 
tinggal masing-masing." 

Laiu orang-orang seakan mengingkarinya. 
Maka Ibnu Abbas berkata, "Itu pernah 
dilakukan oleh orang yang lebih baik 
dariku. Sesungguhnya shalat 3umat adalah 
kewajiban dan aku tidak suka memperberat 
kalian, sehingga kalian berjalan di tanah 
becek dan licin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jum'at" (11), Bab: 
Keringanan bagi siapa yang tidak menghadiri 
shalat Jum'at karena hujan (14)) 


251 






.-.Penjelasan. 

& 'A-i j* : Lafal ini sebagai pengganti 
•SlSJl &, setelah itu lafal adzan berikutnya 
dibaca hingga tuntas. 

Iljc iili-i oi : Yaitu wajib, andai 
engkau membiarkan muadzin tetap 
mengumandangkan; sSÜJl j£ & , tentu yang 
mendengar seruan ini bersegera datang 
ke masjid pada saat hujan, sehingga hai 
itu memberatkannya, untuk itu engkau 
menyuruh muadzin mengumandangkan; \jLZ 

£ agar orang-orang tahu bahwa hujan 
termasuk salah satu uzur yang merubah 
azimah menjadi rukshah. 

õf: yaitu aku membuat kalian berada 
dalam kesulitan, artinya dosa, : 
Tergelincir, bisa dibaca dengan ha' disukun 
atau difathah. 


HADITS KE-406 

Jp 4 J-J fbj Äi ^ 

jIÜJl tiUjl <aj as1>|5 

j jSjll i_j\j 1 ijjjll i_>b^ M : j <>.^>.1) 


Ibnu Ümar ügi berkata, "Nabi lg pernah shalat 
dalam perjalanan di atas kendaraannya ke 
mana pun hewan itu menghadap. Beliau 
mengerjakannya dengan isyarat, yaitu 
pada shalat lail selain shalat fardhu. Dan 
beliau juga mengerjakan shalat witir di atas 
kendaraannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Witir" (14), Bab; Witir 
dalam safar (6)) 


.-.Penjelasan... 

<i4iy iLli : Sehingga arah perjalanannya 
menjadi kiblat baginya.' 


HADITS K.E-407 


ci _t ’ v 

j Jjp" vlj w :»}L<a)l J i_jbS” \A OJjIäJI 4»^>.t) 

o j o iJ l 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah m bahwa ia melihat Nabi 
mengerjakan shalat sunah pada malam 
hari dalam perjalanan di atas punggung 
hewan tunggangannya ke mana saja arah 
kendaraannya menghadap. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Meiaksanakan shalat sunnah 
sesudah dan sebelum shalat fafdhu dalam 
safar (12)) 


--Penjelasan • 

: Nafilah. 


HADITS KE-408 

H? - * • * • 0 i * - 

‘OiA? # õ* “ t,A 

pll» 

b Crf M?-jj jp tpw *-?!/ ‘^1 

^ :ciü «A&JI ^ ^ .yjlAl 

äi jpj Jf Vj 5 jÄ JiS 


252 












I^Lo <_j\j V :3^LaJI jj-aäJ ijUS" 1A :j <5jUtJI *»-j>-\) 

(jU-l Jp 

Hadits Anas bin Malik. Anas bin Sirin 
berkata, "Kami menemui Anas bin Malik ob 
sekembalinya dari negeri Syam di daerah 
Ainu Tamar. 2 Aku melihat dia sedang shalat 
di atas keledai menghadap ke samping yaitu 
sebelah kiri arah kiblat. Maka aku tanyakan 
kepadanya, 'Aku melihat Anda shalat tidak 
menghadap kiblat?' Maka ia menjawab, 
'Seandainya aku tidak melihat Rasulullah 
mengerjakan seperti itu, pasti aku tidak akan 
mengerjakannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat sunnah di atas keledai (10)) 

.- ■ Penjelasan-- 

J&\ cxA : Sebuah tempat di ujung Irak 
berbatasan dengan Syam. 


BOLEH MENJAMAK SHALAT 
KETIKA SAFAR 


HADITS KE-409 


:JIŠ 4mI (efej J+& jj! 

\i[ {Lj äi p &\ apj ci; 

4 ^ 4 * ii. ji-J' 

IS^j <_J^ill 1 Jj.däi ulsT \A :j 


2 Nama tempat di ujung Irak sebelah negeri Syam tShabth 
Al-Bukhäri Tahqiq Dr. Muslhafa Dib Al-Bugha 1/371). 
Dalam Kitab Al-Masäil disebutkan, Imarn Ahmad 
menafsirkan bahwa maksud hadits ini adatah 
mengakhirkan shalat pertama dan menyegerakan shalat 
yang kedua pada awal waktu. Hai ini selaras dengan 
penafsiran Abu Asy-Sya'tsa', Amru bin Dinar, dan lainnya. 
(Fatbul Bärt Ibnu Rajab 4/44). 


Abdullah bin Ümar <gS berkata, "Aku melihat 
Rasulullah jika tergesa hendak berangkat 
dalam safar, beliau mengakhirkan shalat 
Maghrib dan menjamaknya dengan shalat 
Isya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Shalat Maghrib tiga rakaat dalam 
safar (6)) 


HADITS KE-410 

:J\1 4JLfr <U3l kiUU doO»’ -IV 

jžji \l\ fLj Äi p Jpj 6^ 

**3 Js^ 1 ^ 6? p 

6 » P pii» cii5 iil jjl ^ 

JAjI I jl ulj 13 :S^Ldll j<.nü ul^ \A (fjlnJI 4>^>t) 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah ^ 
apabila berangkat bepergian sebelum 
mata hari condong, beliau mengakhirkan 
shalat Zhuhur hingga waktu shalat Ashar. 
Kemudian beliau berhenti laiu menjamak 
keduanya. Dan apabila matahari condong 
sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur 
terlebih dahulu kemudian berangkat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Apabila berangkat bepergian 
setelah matahari condong ke barat, Nabi 
shalat Zuhur terlebih dahulu terus berangkat 
( 16 )) 


..Penjelasan--. 

J.1 Iil e^lj : Matahari condong ke barat, ini 
ketika bayangan mulai muncul. 


253 









MENJAMAK SHALAT KETIKA MUKIM 

HAD1TS KE-411 


:j\5 iie- AÜl yjjCs- jji SjjJ- -l\\ 

liiijdujAi^Äi J^äi,^*;£c 4 


00 * 00 ^^ .00 * 
\juJ? uu^i i\jujr? 

m** • J 


juu <_jU V* »_j\sS" n : j iJjU-dt 4 j*-_^»-\) 

(<0^11 


Ibnu Abbas m berkata, "Aku pemah shalat 
bersama Rasulullah $gš delapan rakaat 
dengan dijamak dan tujuh rakaat dengan 
dijamak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidak mengerjakan shalat 
sunnah setelah shalat fardhu (30)) 

..Penjelasan. 

&U5 : Delapan rakaat; Zhuhur dan Ashar 
dijamak, keduanya tidak dipisah dengan 
shalat sunah. 

: Maghrib dan Isya. 


BOLEH BUBAR SHALAT DARI 
SEBELAH KANAN DAN KIRI 

HADITS KE-412 

ji.i » ^ • + • i.« • ^ ^ • * 

4JJI 4JJ\ -iW 

õ- gUSlljJ f£*j£.f £££ S Jv5 «üa 

5® S &f *3* ifc of vsž 

i^fLj^Äi 

•/> 

. 3 ^ , «<» 

t\uui ÜyAb 

<-»lJbüMl no <_>bS"V a^>1) 

(JL-lJIj c&*JI ,jp- 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Danganlah 
salah seorang dari kalian memberi peluang 
sedikit pun kepada setan untuk mengganggu 
shalatnya; ia berpendapat bahwa tidak 
boleh seseorang beranjak pergi kecuati dari 
sebelah kanannya. Tapi sungguh aku melihat 
Nabi jg sering beranjak pergi dari sebelah 
kirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Berpaling dan beranjak dari sebelah kanan 
atau kiri (195)) 


MAKRUH SHALAT SUNAH 
KETIKA IQAMAT 

HADITS KJE-413 

(j && ci d ^4^ “ tVf 

Uis «Oi^j cU-jji jJJ 

aj Aia äi Ju» äi jjlj JjiSi 
:jdaj Aia äi Ju» äi tf j \lj ij»&\ 

Üüjf^illlJüjf^iM 

S^Loll c~>-il IjJ <—>L TK vjbS” V *^j-l) 

(Ly£U^lrtL>* 


Diriwayatkan dari Malik Ibnu Buhainah ss» 
bahwa Rasulullah äg pernah melihat seorang 
laki-laki shalat dua rakaat, padahal iqamah 
telah dikumandangkan. Setelah Rasulullah 
selesai shalat, orang-orang mengerumuninya 
dan beliau berkata kepadanya, "Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat? Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Apabila 
shalat telah didirikan maka tidak ada shalat 
kecuali shalat lima waktu (38)) 


254 






I 


-Penjelasan- 

J^Jl <> t IH : Dikerubungi orang-orang. 


SUNAH SHALAT TAHIYATUL MASJID, 
MAKRUH DUDUK SEBELUM 
MENGERJAKANNYA, DAN 
DISUNAHKAN KAPAN SAJA 


Agw l wJI (Jl Li*j iiljüiJU 
:cJÜ5 $\ :j\| c.fc*Ü)| (j\j Jp 


sKSn 


cÜoi :jü 

C%Jua> 

*l/£ rt Tl tSjUÜI *»-p-i) 


HADITS KE-414 


«AÜ AJJI <#j ^JJÜI 5SÜ ^1 ÜÜ -IM 

J5Õ bl : j\5 fLj aÜ Äi ÄI SJ 

J4ž 6' j? <j£Šj £$ s^iai 

jj-JjyJll J»o lij <_>L V :;^La)l i r >lsS' A ifjUül *^-p-i) 

(0 Gj 6 j gjii 


t * • - 


Abu Qatadah As-Salami s® meriwayatkan 
bahwa Rasulullah gg bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian masuk masjid hendaklah 
shalat dua rakaat sebelum duduk." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" {8), Bab: Apabila 
kalian masuk masjid hendaklah shalat dua 
rakaat (60)) 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
BAGI ORANG YANG BARU TIBA DARI 
PERJALANAN 


HADITS KE-415 


Sl, - .. » • i> 'J i, • » I 

-giJI *^*C*i5 :JI5 cAÜl^Ufr^jjjlf —i^O 
«üfj ^ ^ te# si> 4 jdij aü äi 
JjI^ : JIä 3 <{Üj aÜ <U)I (J-ö A^iJl ^ Jll 
Ü- Vj Üij l: cJi5 ? iili lii U: j il |õjü: cJlÜ 


Jabir bin Abdullah m berkata, "Aku pernah 
bersama Nabi dalam suatu peperangan 
laiu untaku berjalan lambat hingga aku 
kelelahan. Kemudian Nabi igg menemuiku dan 
memanggilku, '3abir!' 

Aku jawab, 'lya/ 

Beliau laiu bertanya, 'Kenapa kamu?' 

Aku jawab, 'Untaku berjalan lambat sehingga 
aku kelelahan.' Aku baru tiba pada pagi hari. 
Laiu kami pergi ke masjid dan aku mendapati 
beliau di pintu masjid, laiu bertanya, 'Baru 
sekarang kamu tiba?' 

Aku jawab, 'Ya.' 

Maka beliau bersabda, 'Biarkanlah untamu 
itu, masuk dan shalatlah dua rakaat!' Aku pun 
masuk ke masjid laiu shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Membeli Hewan dan keledai (34)) 

.Penjelasan. 

I^f: Lelah. 


SUNAH SHALAT DHUHA, SEDIKITNYA 
DUA RAKAAT 

HADITS KE-416 


(]>|:cJÜ c UÜ AJJI LŽ£\c. tio ü —VN*V 

SÜ jüji^fbjAÜÄiJiÄi 


255 









j&^j^äl^äl 

i ^ i ^ **iT ^ ^ »£ «• ^ ^ ti * ^ ^ 

^j^a 'Jajjfi- vjU * :oj>i4^t vjlsS” \S : j Ja-jä-l) 

(<_A*rl ji& ^ JilyJl_) JJJl i^La jjft jJLwy *- 1 * «Uil 


melaksanakan shalat yang lebih ringan 
daripada saat itu, namun beliau tetap 
menyempumakan rukuk dan sujudnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Orang yang melaksanakan shalat 
sunnah ketika safar, selain sunnah ba'diyah 
dan qabliyah (12)) 


Aisyah nn berkata, "Jika Rasulullah 
3 gjj meninggalkan suatu amal padahal 
beliau sangat suka mengerjakannya, itu 
karena beliau khawatir jika orang-orang 
mengerjakannya laiu (amalan) itu menjadi 
diwajibkan bagi mereka. Dan setiap kali 
Rasulullah jgjj melaksanakan shalat Dhuha, 
pasti aku ikut melaksanakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Anjuran Nabi untuk shalat malam dan 
shalat-shalat sunnah lainnya (5)) 


HADITS KE-418 

:JlS ilfr 4 ÜI (Sfj vioaa- -iNA 

:6jil ji &iH ^ 4lij{ 

Jp pÄ ‘(i ^ 1 i JJ '$ & $$ 

Jj 

0 0 

tj I^La vjU TT :x -y >4. j l vjkS” : j A*-_p->) 


.Penjelasan. 

U 3 : Tidak melakukan shalat nafilah. 


HADITS KE-417 


-tw 


Jt õjSl vjSjJ sJä 4 ' 

* 4 £ 4 jiSftj & jg fLj 4lc. äi 

t-Ü-l il?!3 ^ <o\j«5j j Ui 

lj vjL \f :i^La)l ujfeS' \A :j ^jlirJI Aa-^i-l) 

(l|j;lj vZjI jJuo) i ji J 


Dari Ummu Hani 1 mengatakan bahwa pada 
Fathu Mekah, Nabi $§ mändi di rumahnya laiu 
shalat delapan rakaat. 

la (Ummu Hani') mengatakan, 'Aku 
belum pernah sekali pun melihat beliau 


Abu Hurairah m berkata, "Kekasihku 
(Rasulullah $|) telah berwasiat kepadaku 
dengan tiga perkara yang tidak akan pernah 
aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, 
yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan, 
shalat Dhuha, dan tidur setelah shalat Witir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat Dhuha ketika berada di tempat 
tinggal (33)) 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
SEBELUM SHUBUH 

HADITS KE-419 

(J c4l£ äi -l\\ 

C)lp\ I lil jduj äi äi 

SJ cgŽ&j J-* 

11. s ci • f 
#}Ua)l ^Uj (|}l 

(j»uül Jm pliS/l v-jU \T \* .'j i^jlädl 


256 






Diriwayatkan dari Hafshah "Dika muadzin 
telah selesai mengumandangkan azan 
Shubuh, Rasulullah melaksanakan shalat dua 
rakaat ringan sebelum mendirikan shalat 
Shubuh. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
setelah Shubuh (12)) 


HADITS KE-420 

:cJ\3 \^jI Ifr Äi (sfej doJ j- -l?' 

jL} iii jj *jii õf 

a*j üliSlI «—»\j \t volsS” \* :j 


Diriwayatkan bahwa Aisyah m berkata, 
"Nabi selalu melaksanakan shalat sunah 
dua rakaat ringan antara azan dan iqamat 
pada shalat Shubuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
setelah Shubuh (12)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bacaan dalam dua rakaat shalat Subuh 
(28)) 


HADITS KE-422 


jü :ÕJ \3 (\4lfr Üdi (jbj iial & 1^0 Jj- -IW 

äi St? 1 & i3* ***' jj l J ž =ž 

lüüs 

^j«Sj jjbUj <-Aj tY ijbS” M iSjUwll <»^S-I) 


Aisyah berkata, "Tidak ada shalat sunah 
yang lebih Nabi tekuni daripada dua 
rakaat Fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Memelihara shalat sunnah fajar dan 
yang menamainya shalat sunnah (27)) 

.Penjelasan. 

lüUS: Memelihara dan menjaga. 


HADITS KE-421 


5^ :cJ\l 4JJl £$£j 1^0 J^ -tn 

$& s )\ oi* fLj $i. äi 
\} ji 3$ iiJ^» iii gäji 

oU£ii li 

i " I ; 

vV tA volslT M 


Aisyah berkata, "Biasanya Nabi gš 
meringankan (shalat) dua rakaat sebelum 
shalat Shubuh hingga aku bertanya, 'Apakah 
beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)?'" 


KEUTAMAAN SHALAT SUNAH 
RAWATIB SEBELUM DAN SESUDAH 
SHALAT WAJIB SERTA TATA- 
CARANYA 


HADITS KE-423 


:j\S Ujü ÄI öö #1 -kt 


jJuj ttl ^ ^J\ £ c4U 

Jju jjJJJtoj tJ ju (joJJuoj t^JaJI j*3 

»S-• -li !| ■»*»• *5-* "»■ J -|i 

Jju t ;>uJJboj tgUjjJi Jju JjjJujwj (OjjuJl 

4äo f yt3 i£UL*Jlj o^iDl Uil ‘ijuji-l 


257 






juo <_>L i-jhS' \\ <u»-^»-l) 


(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat malam Nabi ketika bulan 
Ramadhan, dan bulan-bulan yang lain (16)) 


Ibnu Ümar $£š berkata, "Aku pernah shalat 
bersama Nabi dua sujud (rakaat) sebelum 
Zhuhur dan dua rakaat setelah shalat Zhuhur, 
dua rakaat setelah shalat Maghrib, dua 
rakaat setelah shalat Isya, dan dua rakaat 
setelah shalat Jumat. Adapun Maghrib dan 
Isya, beliau mengerjakannya di rumahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Shalat sunnah setelah shalat wajib (29)) 


BOLEH SHALAT SUNAH DENGAN 
BERDIRI DAN DUDUK; SEBAGIAN 
RAKAAT BERDIRI DAN SEBAGIAN 
LAINNYA DUDUK 

HADITS KE-424 


HADITS KE-425 

4A)l (jsfj f' 4 JÜfc SSa*- -Ifo 

4J1 o\ 

P 0 bÖ 

p .lifcsi ST &5jf jfÖÖSS j, 

jL &\iJl i^jll ^ «ÕäI jj 

cjjaj ^5 bll 

ä^jÜ ojlS' j jj 

lij »L T* \A :<j 

(^u L* ^*3 iii- IjlC-Ü 


U :cJll \4Ifr 4jjl -ifi 

ü* bi (^3 i P £ ' ^ ^*i!3 

fci 'M J#» 3 üi 

J? jyijjf jf Äifeö šjj^' 5**3*# 

4A»I J-o jjjJl ^Li i_jL M \\ : j tSjliül A^-p-i) 


Aisyah & berkata, "Tidak pernah aku 
melihat Nabi sü membaca surat ketika shalat 
malam dalam keadaan duduk sampai ketika 
beliau telah berusia lanjut, beliau membaca 
dalam keadaan duduk. Namun, bila surat 
yang dibacanya tinggal tersisa 30 atau 40 
ayat, maka beliau berdiri dan melanjutkan 
bacaannya itu dengan berdiri. Kemudian 
beliau rukuk." 


Aisyah Ummul Mukminin «9 meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jjg pernah melaksanakan 
shalat dengan duduk, beliau membaca surat 
sambil duduk. 3ika bacaannya tersisa sekitar 
30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan 
melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri. 
Kemudian beliau rukuk laiu sujud. Kemudian 
beliau melakukan seperti itu pada rakaat 
kedua. Apabila beliau telah menyelesaikan 
shalatnya, beliau melihat (kepadaku). Bila 
aku terjaga maka beliau mengajak aku 
berbincang. Dan bila aku tidur, maka beliau 
berbaring. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(81), Bab: Apabila seseorang shalat dengan 
duduk kemudian ia merasa sehat, maka ia 
boleh meneruskan shalatnya dengan berdiri 
( 20 )) 


258 



SHALAT MALAM DAN JUMLAH (HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 

RAKAAT YANG NABI KERJAKAN; SAH Bab: Shalat malam Nabi jg ketika bulan 
SHALAT WITIR SATU RAKAAT Ramadhan dan buian-bulan yang lain (20)) 


HADITS KE-426 

li •' • s- 


2jS\e -tn 

& & <2$ jb S 

U :cJÜ3 5Ukij QfLj &\ 

iü^j 4 jdij *3* äi 4^1 

J-*3 Uujl SJ-JLc- Jp 

a üuj! $-s jä ^ 

cJ\3 J-a> j^j 1 ^y»> Jc. 

G jül j£s ii JJ fiJ? «äi Jj^j a diil 

^ f 1*5 % $ ws Sj 3i|te 

•Al ^Li t_Aj \1 :a9v}s1I i_AsS” \\ <L»-^i) 

(•j£j CA-^j J JJ 3 V (*i-y 


Hadits Aisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman 
pernah bertanya kepada Aisyah & tentang 
cara shalat Rasulullah žg di bulan Ramadhan. 
Maka Aisyah menjawab: 

"Tidaklah Rasulullah sg melaksanakan shalat 
malam pada bulan Ramadhan dan buian- 
bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau 
shalat empat rakaat, jangan kamu tanyakan 
tentang bagus dan panjangnya. Kemudian 
beliau shalat empat rakaat lagi dan jangan 
kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat tiga rakaat." 

Aisyah berkata, "Aku bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum Shalat 
Witir?" 

Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, kedua 
mataku tidur, namun hatiku tidak tidur." 


HADITS KE-427 


5\T :cJ\j clglfr 4&t £$?J duJ.> -tcv 
JJJI jjuüj <uLfr 4jjl J^> £giJl 

j?uÜI liuSjj «JjIjJI I4J iAjiSj ÕJJL& 

*>» «*• 

5^Lö & oi-S” t—A j \* rAÄjill i_ibS” M :j iJjIäJI *»-^i.|) 

(qšj («i-y gfJl 


Aisyah & berkata, "Nabi 3g melaksanakan 
shalat malam 13 rakaat, termasuk witir dan 
dua rakaat sunah Fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bagaimana dan berapa rakaat shalat 
malam Nabi (10)) 


HADITS KE-428 

cib :JlS «ajl&l iiõ\c 1 ISjS- -tCA 

C Ifr ^0 *õ%0 lXS «IäSIp 

jJib jol-^3 

c3j Ji>A ii? tS]p ji £>>: 

iŽfjj % ‘Aj i^ j^3 

i_jU i Jtf p 4s ll <—■AsS* M 

(♦>•' w*-l> 


Hadits Aisyah. Al-Aswad meriwayatkan, 
"Aku bertanya kepada Aisyah tentang 
cara shalat malam Nabi jg. Aisyah 
menjawab, 'Beliau tidur pada awal malam 
dan bangun pada akhir malam laiu shalat. 
Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. 
3ika muadzin sudah mengumandangkan 


259 



azan, ma ka beliau segera (berangkat). Tapi 
bila saat itu beliau punya keperluan, maka 
beliau mändi. Bila tidak, maka beliau hanya 
berwudhu laiu keluar (untuk shalat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur di awal malam dan 
bangun di akhir malam (15)) 


HADITS KE-429 


cJ \lt :J13 

iil jj^ll jj CS.\ $ J^il .LžSlc 

rsi $ & -iü «Ju joij *£. 

^uji iii 5f :cJii 

pii ^ uL V ^ 4>^>1) 


Hadits Aisyah. Masruq meriwayatkan, "Aku 
pemah bertanya kepada Aisyah 'Amal 
apakah yang paling dicintai oleh Nabi^?* 

Aisyah menjawab, 'Yang ditekuni terus 
menerus.' 

Aku bertanya lagi, 'Kapan beliau bangun 
malam?* 

Aisyah menjawab, "Beliau bangun malam 
bila mendengar kokok ayam jantan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur ketika waktu sahur (7)) 

--Penjelasan- 

: Sesuatu yang rutin dilakukan seseorang, 
maksudnya sesuatu yang rutin menurut 
kebiasaan, tidak mencakup seluruh waktu 
karena hai itu sulit dilakukan. 

qUJI : Ayam jantan, karena ia sering berkokok 
pada malam hari. 


HADITS K.E-430 
r t?, - 


(jJOiC- J£uül «Uil U :cJll SU -iT* 

iLj & Äi ^ji 


Aisyah ® berkata, "Tidaklah aku 
mendapatkan ia di sampingku saat tiba 
waktu sahur kecuali dalam keadaan tidur." 
Yang dimaksud oleh Aisyah ialah Nabi jg. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Orang yang tidur ketika waktu sahur (7)) 

-Penjelasan- 

iütf u: Aku tidak mendapati beliau. 


HADITS KE-431 


Jjij Jij? ,^1 '$ :cJU Uit •‘Jji -tn 

jj :jij j&j .fLj *5*. äi ji jn 

olcL. t ijSjll u ^ a>j>1) 


Aisyah berkata, "Setiap malam Rasulullah 
melaksanakan shalat Witir dan selesai pada 
waktu sahur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir " (14), Bab: 
Waktu-waktu pelaksanaan shalat Witir (2)) 

.Penjelasan--. 

Dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dari 
Aisyah, bahwa Nabi shalat witir di awal, 
di pertengahan dan di akhir malam, namun 
saat beliau wafat, shalat witir beliau berakhir 
pada waktu sahur, kemungkinan beliau 
mengerjakan witir di awal, pertengahan 
dan di akhir malam untuk menjelaskan hai 
tersebut boleh, dan pada akhir masa hidup, 
beliau mengerjakan di akhir malam untuk 


260 











mengingatkan bahwa akhir malam adalah 
waktu terbaik shalat witir bagi yang yakin 
bangun malam. 


SHALAT MALAM ITU DUA-DUA 
DAN SHALAT WITIR ITU Dl AKHIR 
MALAM 


HAD1TS KE-433 

j£> < U Üll J**" (^1 -ITT 
^ m * 

l«£=U^L^> yÄ \y*>\ : JlS <j*Jujj Üll 

jil Jk>J i_j\j t j!jll M :j (jjUJl 

('jÕ 


HADITS KE-432 


!>U.j 5» ^ #1 di*^ -trr 

sSU ^ jjjy aI 1£ äi Äi jb 
sSu *1* äi äi j\ü«jii 

Jii jäi 

ai U il õA>’tj i* 5 j 

(jJjll •!> L* ylj \j3jll ybT \l : j JjlivJl A>^>i) 


Abdullah bin Ümar ® meriwayatkan dari 
Nabi ig, beliau bersabda: "Dadikanlah akhir 
shalat malam kalian witir (ganjil)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir" (14), Bab: 
Hendaknya shalat yang terakhir adalah 
shalat Witir (4)) 


ANJURAN BERDOA DAN BERZIKIR 
PADA AKHIR MALAM YANG 
MERUPAKAN WAKTU MUSTAJAB 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa ada 
orang bertanya kepada Rasulullah jg tentang 
shalat malam. Maka Rasulullah bersabda: 
"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. 
Jika salah seorang dari kalian khawatir akan 
masuk waktu Shubuh, hendaklah ia shalat 
satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi 
shalat yang telah dikerjakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Witir" (14), Bab: 
Tentang shalat Witir (1)) 

---Penjelasan- 

yz ji;: Lafial ini ghairu munsharifkarena ‘adl 
dan wasfh, disebut secara berulang sebagai 
penegasan, karena kata ini berarti; dua-dua, 
dua-dua, sebanyak empat kali, artinya; salam 
setiap dua rakaat 

Qjii. \ty : Khawatir ketinggalan 
shalat Shubuh. 


HADITS KE-434 


Jpj 0 \ «iie. ÄI Öö ö f di*^ tn 
\ij : jii «jdij aIE Äi äi 


dii 5 U *£5li s Ul)i jj ^ j? jU5j 

ui <y> 6yi jäi 

il JxfrU «i ^y» KuiafrU ^jL*5 

(JJM 


Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Rabb kita yang 
Mahasuci dan Tinggi setiap malam turun ke 
langit dunia pada sepertiga malam terakhir 
dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada* 
Ku pasti Aku kabulkan, siapa yang meminta 
kepada-Ku pasti Aku penuhi, dan siapa 


261 







yang memohon ampun kepada-Ku pasti Aku 
ampuni.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Doa dan shalat di akhirmalam (14)) 


..Penjelasan- 

: sin di sini bukan untuk makna 
permohonan, namun di sini bermakna 
(Aku memperkenankan permohonan). 


ANJURAN QIYAM RAMADHAN ATAU 
SHALAT TARAWIH 


HADITS KE-435 

j^l ‘4JLC- 4jjl OjJjA “iT® 

* 

fll :jvl fLj äi äi 

Jl U Ü JAfr tiUul 

j ^Li i_jU tV s-*tS" TV : j *j»^>-t) 

(0 L-^Cr- 


Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jj£ bersabda: "Barang siapa 
menegakkan (shalat) Ramadhan karena 
iman dan mengharap pahala, maka dosa- 
dosanya yang telah talu diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (27), Bab: Shalat 
malam pada bulan Ramadhan adalah 
bagian dari iman (27)) 

.---Penjelasan-- 

: mempercayai dan menginginkan 
wajah Allah dengan niat tulus. 

: yaitu laiu kalian meninggalkannya 
padahal kalian mampu, maksudnya bukan 
lemah secara keseluruhan, karena lemah 
secara keseluruhan menggugurkan taklif 
sejak awal. 


HADITS K.E-436 


4jji 5' ‘4^ iüi äJ&Ic- -tn 

j* äJCJ õb 4jjl 


IjLää I ^lili 

.il Ja! jŠS ^llll «üL» 

äi äi cAžJiiii aii # 




oi cJir &3 «^Uu i^3 jxy -Oi. 

s^iua) aii JLäJLui jäc. Äjui^ii 

4 ijl ^ £ jSf >*iSi ^ 411 ‘^äii 

.füfc £ Ji§ jä iljJ ^ d :Jvs p 

idd-t j JU i_jU \\ : j <»-^>-l) 

(jüu 1*1 »Udl Jm 


Diriwayatkan dari Aisyah m bahwa 
Rasulullah ^ pernah keluar di tengah malam 
untuk melaksanakan shalat di masjid. Orang- 
orang kemudian mengikuti beliau dan shalat 
di belakangnya. Pada waktu paginya orang- 
orang membicarakan kejadian tersebut. 
Kemudian pada malam berikutnya orang- 
orang yang berkumpul bertambah banyak 
talu ikut shalat dengan beliau. Pada waktu 
paginya orang-orang kembali membicarakan 
kejadian tersebut. Kemudian pada malam 
yang ketiga orang-orang yang hadir di 
masjid semakin bertambah banyak tagi, talu 
Rasulullah jg keluar untuk shalat dan mereka 
shalat bersama beliau. Kemudian pada 
malam yang keempat, masjid sudah penuh 
dengan jamaah hingga akhirnya beliau 
keluar hanya untuk shalat Shubuh. 

Setelah selesai shalat Shubuh, beliau 
menghadap kepada orang banyak 


262 









membaca syahadat laiu bersabda, " Ämma 
ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak 
tahu keberadaan kalian (tädi malam). 
Akan tetapi, aku takut shalat tersebut akan 
diwajibkan kepada kalian, sementara kalian 
tidak mampu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Orang yang mengucapkan "amaa ba'du" 
setelah pujian dalam khotbah (29)) 


DOA DALAM SHALAT MALAM 

HADITS KE-437 

:Jl3 uUP <U)l <jj£j jj) -LTY 

*T- j su -i £• cr.-»*- -• 2 

AJl& 4ji)l JjJJl CO 

J ^ ^ * S > + + *+ 5K 

tj»w A j J jj A^i>-j Ju 

? ? äi . •""t • C*', SK ^i« äi 

w?jj cl^sui uujJül (jla li |«j 

? ' ; •?“(•»«» •*! ■* •? *.. • ■! J •; •** io• i > 

‘ji» >y-*j 

j>2.f j • 2< 5? ^o ‘fs- >,> > • >s> • l' 
(Aoat^l O o Ä j (jl (])) A oAljS li*Hjn<l"5 C-«.»A3 

\ " • ' * ‘ ? - > -. i< » t ? «.•** 

J^lä (ojj£> Q%«jU * j ■ / ** j»utS 

** ^ i 

d)>j c%*usa (Cj 3jbl3 Qib 

lil ( 30 j <£<b j»U3 |9J cAj(5j #j^Lfr 

itS# jäj sSuib jSb SStf c^ü fiS 

•5* 4 jü-» $1 4 0^ 5S 

‘C> ^ CÄ *5* $ ‘GJ3 <5>: $ 

*G> #j •!# 4/3 & 
cf- tijG 3 ') 4^ £S* 4 J**'!} ‘ö 

Ä <>? ^4*^ *9j5^ 4 

ui*J j*-* 3 ^ 

•< • t -t?'* • i'' • " 

^cLöp- ij 


Vill li) f-ltjJl :ol^c- jJl i_>US" A* : j 1^-11 ) 

(JJMj* 

Ibnu Abbas ass berkata, "Aku pernah 
bermalam di rumah Maimunah, laiu Nabi $jj& 
bangun untuk membuang hajat. Kemudian 
beliau membasuh wajah dan kedua 
tangannya, laiu beliau mendatangi tempat 
air yang digantung dan membuka talinya. 
Kemudian beliau berwudhu di antara dua 
wudhu (dua kali dalam membasuh), tidak 
banyak namun sempurna. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat. Laiu aku berdiri dan 
berjinjit khawatir kalau beliau akan melihat 
bahwa aku telah memperhatikannya. Laiu 
aku wudhu dan berdiri untuk shalat. Maka 
aku berdiri di sebelah kiri beliau laiu beliau 
meraih telingaku dan menggeserku ke 
sebelah kanannya. Shalat beliau pun selesai 
hingga 13 rakaat. 

Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga 
terdengar tarikan nafasnya. Beliau jika 
tidur terdengar tarikan nafasnya. Laiu Bilal 
mengumandangkan azan untuk shalat, 
kemudian beliau shalat tanpa berwudhu lagi. 
Di dalam doanya beliau mengucapkan: 

Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam 
hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, 
cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah 
kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di 
hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya 
di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah 
cahaya bagiku." 

Kuraib berkata, "Ada tujuh anggota badan 
lainnya (tapi ia lupa)." la berkata, "Laiu aku 
bertemu dengan salah seorang anak Al- 
Abbas, laiu ia menceritakannya kepadaku, 
laiu menyebutkan: Uratku, dagingku, 
rambutku dan kulitku)la menyebutkan dua 
hai lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Doa ketika bangun malam (10)) 


263 




..-.- - Penjelasan.—. 

$ 14 : Tali pengikatnya. 

,õ» : Tanpa terlalu mengirit ataupun 
boros dalam menggunakan air. 

j£=4. : Cukup dengan kurang dari tiga kali 

basuhan. 

j5j : Menyampaikan air ke bagian yang 
diwajibkan agar air disampaikan ke tempat 
tersebut. 

: Asalnya JHL5 artinya memanjang, 
pendapat lain menyatakan kata ini berasal 
dari UžJ yang berarti punggung, karena 
hewan yang ditunggangi memanjangkan 
punggungnya. 

cJlssS : Mengikuti pola tafa'ala, dan fi’il ini 
hanya berbentuk fi'il lazim (tidakmemerlukan 
obyek), artinya menjadi sempurna. 

USIi: Aku memberitahukan kepadanya. 

UjS ^ $: Menyingkap berbagai pengetahuan 
un tukku. 

& jj : Menyingkap segala hai yang 
terlihat 


\‘Sy ^ jj : Menampakkan segala yang 
terdengar. 


\jy &j Ajy üb* jc-j: Hati, pandangan, dan 

penglihatan secara khusus disebut dengan 
kata fi (zharafi karena hati adalah tempat 
memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, 
pandangan adalah tempat untuk melihat 
tanda-tanda kebesaran Allah, pendengaran 
adalah tempat berlabuh cahaya-cahaya 
wahyu Allah dan tempat turunnya ayat- 
ayat Allah, sementara sisi kanan dan kiri 
secara khusus disebut dengan huruf fi untuk 
memberitahukan bahwa cahaya-cahaya 
tersebut menembus dari hati, pandangan, 
dan penglihatan ke sisi kanan dan kiri 
untuk para pengikut beliau, setelah itu 
beliau menyebut secara garis besar setelah 
menyebut secara rinci melalui sabda; ^ JiLlj 
\jy (dan jadikanlah cahaya untukku) sebagai 


penegasnya. Nabi meminta cahaya pada 
seluruh bagian tubuh dan seluruh sisi beliau, 
agar cahaya yang ada di dalam perbuatan 
dan segala tingkah laku beliau semakin 
bertambah di atas cahaya yang sudah ada. 

£ j : Menurut pendapat paling rajih, 
yang dimaksud adalah tujuh tulisan yang ada 
dalam riwayat Kuraib yang tidak ia hafal saat 
itu. 

gjsLü jfSj : yaitu tulang dan otak, pendapat 
lain menyebut; lemak dan tulang. 


HAD1TS KE-438 


tfjt - >?? ,s«. • i., • - * • , 

4 JÜ Oo 4 jl ((UtUfr *0 4J0I JUfr -ITA 

*s3Üjil J täi. 

fLj gz. &\ ä 
fLj ^ ÄI 4311 jj-o 
<,£11 tsJu jf j-ii &I jf jii jisji 
«fLj gz. äi 4i)i 



T ^ ^ ''it { j ^ # * f S • s*. ** j 

fli fU <0AÄUt4 

'j' < *'/• > •{< > • 1 

•£+*<0 U ai3 

JP C<wa. Ž 3 OmJÕ joJ 

1>J3 

ggtfj jS <g£Sj (S <2 <g&£ p 
iSjdl tff jS ^ «gu^j jS 


264 






(»Jlh liuJ-l 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa 
ia pernah bermalam di rumah Maimunah, 
istri Nabi gjj, dan bibinya dari pihak ibu. la 
menceritakan: "Aku berbaring di sisi bantal 
sementara Nabi dan istrinya berbaring 
pada bagian panjang (tengahnya). 
Rasulullah žg laiu tidur hingga tengah malam, 
kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau 
bangun dan duduk sambil mengusap sisa- 
sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan 
tangan. Beliau kemudian membaca sepuluh 
ayat teräkhir dari Surah Ali Imran. Kemudian 
beranjak ke tempat geriba yang tergantung. 
Laiu beliau wudhu dengan memperbagus 
wudhunya kemudian shalat." 

Ibnu Abbas berkata, "Maka aku bangun 
dan melakukan seperti yang beliau lakukan. 
Laiu aku berdiri di sampingnya. Beliau 
kemudian meletakkan tangan kanannya 
di kepalaku seraya memegang telingaku 
dan menggeserku ke sebelah kanannya. 
Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian 
dua rakaat, kemudian witir. 

Setelah itu beliau tidur berbaring hingga 
muadzin mendatanginya. Beliau laiu bangun 
dan shalat dua rakaat ringan. Kemudian 
beliau keluar untuk shalat Subuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Membaca Al-Qufan setelah berhadats atau 
yanglainnya (36)) 

-Penjelasan.-.. 

Oljlc JT £yL : (sepuluh ayat 

teräkhir surah Ali 'Imran) yang awalnya, 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, dan pergantian malam dan siang 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 


orangyangberakal.” (Äli‘Imrän: 190) Hingga 
akhir surah. 

£1)1: Geriba lapuk dari kulit, bentuk jamaknya 

: Menggesernya untuk mengingatkan 
dari kelalaian terkait etika mengikuti imam, 
yaitu berdiri di sebelah kanan imam jika 
imam hanya seorang diri. 


HADITS KE-439 


l.s > ‘ - tl., . „ t. t * , 

«Uft < 0)1 

fLj üz. äi *^\ ett 

. •?,, •" 2 ~" » - 

pJu, plwj dt ^lil gjJl 

UU»** 


Ibnu Abbas m berkata, "Shalat Nabi $3 
adalah 13 rakaat, yaitu shalat malamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Bagaimana shalat Nabi dan berapa 
rakaat biasa beliau melaksanakan shalat 
malam ( 10 )) 


HADITS KE-440 

- '.2 .» • - tl, ,*■» 

Jö «Ufr <0)1 iX^ 

: JV5 JŽI & &£ lil jdij &S. &\ & *£1\ 
eüj ogiiM Jj cil iil eil ^JJl 

iil cUj ol^Iil cil iil 

^ J i < 5 * • o # I vtlo' I-*■*" ^ li ^ «■« ^ J? 

Col ^4*3 Oj eol 

*il} ‘j^l 

fjüi ^ kii® 6^!3 4^13 & 


265 






«ilillj diScj «Cw»I äJbj tiU 

itL^l>- (iii)jj ‘C—il»- (Üjj 
“ »• ^ 

> ;T • ? , - - *•„•?.-* ->. ? f , ^ „ ^.ss.x 
Owlfrl Uj Ojjvul Uj »o^ä*I Uj cxaJj u 




!(JV»3 «Uil Jj! uli ro rjuajjl <_,lsS* \V (_£jL*wJI 4>^>t) 

(<to Ijl-^-rt L >1 


Ibnu Abbas ase berkata, "Nabi jfä apabila 
shalat Tahajud membaca: Ya Allah, bagi- 
Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan 
bumi, bagi-Mu segala puji. Engkau adalah 
pemelihara langit dän bumi, dan bagi-Mu 
segala puji. Engkau adalah Pemilik langit 
dan bumi dan siapa saja yang menghuninya. 
Engkau adalah Benar, dan janji-Mu benar, 
firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu 
benar, surga-Mu benar, neraka-Mu benar, 
para nabi benar, dan kiamat benar. 

Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, 
kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku 
bertawakkal, kepada-Mu aku menyandarkan 
diri. Karena-Mu aku memusuhi, dan kepada- 
Mu aku meminta penghakiman, maka 
ampunilah aku atas apa yang telah aku 
perbuat dan apa yang belum aku lakukan, 
apa yang aku lakukan secara sembunyi- 
sembunyi dan apa yang aku lakukan secara 
terang-terangan. Engkau adalah Rabb-ku. 
Tidak ada llah (yang berhakdiibadahi) selain 
Engkau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala, “Mereka hendak mengubah 
janji Allah." (35)) 


-Penjelasan- 

uš$!3 jj : Yang menerangi langit dan 
bumi. 

u?j% oljliM : Yang menjaga langit dan 
bumi. 


jil cJf: Yang terbukti keberadaan-Nya. 
jil Üiij : Tidak terasuki pelanggaran janji. 
Ji-l JlijSj: Yang benar petunjuknya. 

Ji üjliJj : Melihat-Mu di akhirat tidak 
terhalangi apapun. 

ji jiaij Ji iä-lj : Masing-masing dari surga 
dan neraka benar adanya. 

ji Ifrllllj: Terjadinya kiamat benar adanya. 

oJilf ufi : Aku tunduk pada perintah dan 
larangan-Mu. 

vLUT JLj : Aku percaya kepada-Mu dan apa 
yang Engkau turunkan. 

cJ$5 <*dij : Aku serahkan urusanku kepada- 
Mu. 

iJjl JUJij: Aku kembali kepada-Mu. 


SUNAH MEMANJANCKAN BACAAN 
DALAM SHALAT MALAM 


HAD1TS KE-441 


* • * J-» j » < • i 1 • • < 

C4JU5* 4JJI -tt> 

iii) aü) eJu> :J\J 

J*- wl5 Jj* 

äi ^ 5^1 if : jll 

"i 

j fLaJI JjL uli \ ub^* l^ ((3 i^jl^JI 

(JJJ 1 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Aku 
pernah shalat (malam) bersama Nabi 
pada malam hari. Beliau terus berdiri hingga 
terbetik perasaan yang jelek pada diriku." 
Ada yang bertanya kepadanya, "Apakah 
perasaan jelekmu itu?" la menjawab, "Aku 
ingin duduk dan meninggalkan Nabi jg 


266 






(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Lamanya berdiri ketika shalat malam (9)) 


^*0 (Jjjl i—>U 9 : >^ 11 i—ibS" \A !(j 

(jiljJljJJJI Jp (Juy <Ac- <J)l 


TENTANG ORANG YANG TIDUR 
SAMPAI PAGI 

HADITS KE-442 


Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib m 
bahwa pada suatu malam Rasulullah jg 
membangunkan dia dan Fathimah, putri 
Nabi jg. Beliau bertanya, "Mengapa kalian 
berdua tidak shalat malam?" 


f • - ji . »> * + * A , • - > • * 

<AJLft 4Ä)1 43)1 -U£ “itf 

fu jij fLj *5» äi iie jTi ja 

^ jlliluJI JU 3M.) :J\S aJuJ 

J ^ ^ J 

>5 . < i 

Jlj) ü*e i_Aj \\ I^Ü-I »Jb i_jb5” OA : j 

(*^J 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Ketika 
diceritakan kepada Nabi $gj tentang 
seseorang yang tidur sampai pagi, maka 
beliau bersabda: 'Orang itu telah dikencingi 
setan pada kedua telinganya', atau beliau 
bersabda, 'di telinganya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan pasukannya (11)) 


HADITS KE-443 


tiic- äi)! (jjfJ <_JÜ9 Q\ -Jc- tioul -tlT 

Lb\lj ä5> fLj *1* äi1 jl 4)11 j 1 

gd^3 Sf :«JÜ3 <*H fSÜil g^l dl 

õ! 2Ü <43)! j! vllüt 43)! d :cJi3 

fjj <düS dii 5U Jji\i dlu dil 
jij iki l>; && äiul ^Idä! 

5ui^'i 5§) J# 


Maka aku (Ali) jawab, "Wahai Rasulullah, 
jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah, jika Dia 
hendak membangunkan kami, pasti Dia 
membangunkan kami." 

Maka beliau 5 ® langsung pergi ketika kami 
mengatakan seperti itu dan tidak berkata 
sepatah kata pun. Kemudian aku mendengar 
ketika beliau pergi itu sambil memukul 
pahanya berkata, "Memang manusia adalah 
makhluk yang paling banyak membantah." 
(Al-Kahfi: 54) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Anjuran Nabi M untuk shalat malam dan 

shalat-shalat sunnah lainnya (5)) 

! 

.- - - Penjelasan - -. 

tSo \2iZ õ! JVi tSV* : Jika la berkehendak 
membangunkan kami, la pasti 
membangunkan kami. 

l£i, : Beliau tidak menjawab apapun 

kata-kataku. 

Jji: Berpaling. 


HADITS KE-444 


f i 1 


Jjlj j! ‘Il 43)1 SJj> y! -tli 
iUälÜI M :jvl jdlj ÄI Jl 43)! 
soil pU Ja iSl ^oi! ^ £ 

ti,.< f* ~ f/r •* t - 


267 






f *j «■*£ •!* 2 * * ** • T«■*! | *"411 • »» s**jj • | |^ 

Uy Op «jla^ cJbtl 4JJ1 JSo 3 JaJuL*il 

«JUtfr jlfl (9JU£> cJlSM 

jJöi ^ «jJai «# us^š 

55LT 

Jp 0U»s-iJ' -iie- '* ^ cSjUül 

(J-U^ J-a* (J 'M o“L" *e»b 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Setan akan 
mengikat pangkal tengkuk salah satu dari 
kalian pada saat tidumya dengan tiga 
buhul. Pada tiap buhul dia menepukkan, 
"Malam masih panjang, tidurlah." Apabila 
dia bangun dan berzikir kepada Allah, 
akan terlepas satu buhul. Dan apabila dia 
berwudhu, akan terlepas satu buhul lagi. Dan 
apabila dia berdiri shalat, akan lepas satu 
buhul yang terakhir. Di pagi harinya dia akan 
bersemangat (dalam ibadahnya) dan akan 
merasa gembira. Dan jika tidak, maka dia 
akan merasa lesu dan maias." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Ikatan tali setan yang berada di tengkuk 
leher apabila tidak shalat malam (12)) 

---Penjelasan- 

&i\ä \: Tengkuk, pendapat lain mengartiUkan; 
bagian belakang kepala, ada juga yang 
mengartikan; bagian tengah kepala. 

: Maksudnya setan memperlama 
tidur seseorang, hingga seakan setan 
mengikat tiga ikatan kepadanya. 


DISUNAHKAN SHALAT SUNAH Dl 
RUMAH TAPI JUGA BOLEH Dl MASJID 

HADITS K.E-445 


SgiJl tilale. fcbj ^lc< -iie 

it ‘M# 

SiSujiÄSSjfisii 

j £ <—<L 0C A :j A^»-l) 

0*uu 


Ibnu Ümar ^ meriwayatkan dari Nabi |jg, 
beliau bersabda: "Dadikanlah sebagian 
shalat (sunah) kalian di rumah kalian, dan 
jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Makruh 
shalat di kuburan (52)) 

.Penjelasan. 

jLj *: Shalat naftlah. 

: Seperti kuburan yang tidak dijadikan 
tempat shalat. Ini termasuk tasybih yang 
fasih dengan membuang huruf tasybih untuk 
melebih-lebihkan. 


HADITS KE-446 


jll :jl5 ÄI (sfj -iil 

’4j $ ja *3 * jJii ^ii 

<Ul jS”i Jjai i_jU "H A* (JTjUyJI 

Owj* 1 


268 


Abu Musa ssa berkata, "Nabi bersabda: 
'Permisalan orang yang berzikir kepada 
Rabbnya dan orang yang tidak berzikir 









kepada Rabbnya adalah seperti orang hidup 
dan orang mati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-Doa" (80), Bab: 
Keutamaan mengingat Allah (66)) 


ORANG YANG MENGANTUK KETI KA 
SHALAT SEHINGGA KESULITAN 
MEMBACA AL-QUR*AN ATAU ZIKIR 
HARUS TIDUR ATAU DUDUK DAHULU 


HADITS KE'447 


Sl &\ -IIV 

SŽl fLj gi. ÄI 

^ ^ «i I "* * * ^ ^ ^ i ^ ^ ^ • i i 

J) Of 

Oi Sf J-Ü 

cJ?j ^ii cJ> jj :j\Ü <( L^1 aJ& 

5^ ÜlJ* lill l^-?' lji-Ä9 ^ 

5 ^i ^ ££li Su ;Sü*ii jiif 

(JJJI t^lc (_jU A\ i_jkT V: j (jljljx-H 4»-y»-t) 


Zaid bin Tsabit m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah % membuat satu ruangan dari 
tikar (di masjid) pada bulan Ramadan, laiu 
ia shalat di dalamnya beberapa malam. 
Kemudian para shahabat mengikuti shalat 
beliau. Ketika mengetahui apa yang mereka 
lakukan,beliaududuk.Setelahitubeliaukeluar 
seraya berkata kepada mereka: "Sungguh, 
aku telah mengetahui sebagaimana aku lihat 
apa yang kalian lakukan. Wahai manusia, 
shalatlah kalian di rumah-rumah kalian. 
Sesungguhnya shalat yang paling uta ma 
adalah shalatnya seseorang yang dikerjakan 
di rumahnya, kecuali shalat fardhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Shalat 
Malam (81)) 


HADITS KE-448 

:JU «Uf’ 4JJ1 tSŽJ *5*sl^ \ji jjil “HA 

lj&> bb fLj ÄI & jjpi & 

\jj> J-jU lii U :jul ijAjüjlljl iyS 

cJte 

:fLj *1* ÄI Ai fcŠJI jül 

• ^ i'*i ^ iC i^ ^ i^i j? i i J ^ f 

jlxÄJlS j^s bb «u?Lb 1 

4^* , j c ~ a l l» ijIj 'A M tjJjVidl *j*^»-t) 

j JLjjJtjJI 


Anas bin Malik m berkata, "Nabi %% masuk 
(masjid) dan mendapati tali yang diikatkan 
dua tiang. Kemudian beliau bertanya, Tali 
apa ini?' Orang-orang menjawab, 'Ini tali 
milik Zainab. Apabila ia shalat dengan berdiri 
laiu merasa letih, ia berpegangan pada tali 
tersebut.' Maka Nabi bersabda, "Dangan 
begitu. Lepaslah tali itul Hendaklah seseorang 
shalat pada saat giat. Tapi jika sudah letih, 
harus duduk " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud" (19), 
Bab: Makruh memberatkan diri (berlebih- 
lebihan) dalam ibadah (18)) 

-Penjelasan- 

: Dua tiang yang sudah diketahui. 
laV*: Jika kau maias untuk berdiri. 

V : Yaitu bukan dengan tali ini, atau 
jangan dipanjangkan, atau kalian jangan 
melakukannya. 

itlü jiiJ : Hendaklah seseorang di 

antara kalian shalat saat giat. 


269 





lüli*: Meneruskan shalat dengan duduk. 


HADITS KE-449 

g* Äi *g\ 5? Jütjfe -tt-i 
oõi y :jvl cffcl UÜfrj j^S fLj 

p ž n . i . & <U :J15 cij^lš :õJl3 

JjAaJ <Jj->- 4JUl JIj Sl aL|^ 9 «5jA$kj lu 

i^U £15 li A^l ^3)1 4^1 

-UJl lil ^jJl <_o-t ™ f :J 


Diriwayatkan dari Aisyah & bahwa Nabi 
jjg mendatanginya dan bersamanya 

ada seorang wanita. 3 Nabi ^ bertanya, 
"Siapa ini?" 

Aisyah menjawab, "Fulanah," laiu ia ceritakan 
tentang shalatnya. 

Maka Nabi bersabda, "Hentikanlahl 
Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian 
mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan 
(memberi pahala) hingga kalian sendiri yang 
bosan (beramal). Dan (amalan) agamayang 
paling Dia cintai adalah yang senantiasa 
dikerjakan pelakunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: 
Pengamalan agama yang paling didntai 
Allah adalah yang konsisten (32)) 


.-..Penjelasan.. 

: Kata untuk melarang yang artinya 
berhentilah. Nabi melarang Aisyah r.a. 
memuji si wanita seperti yang ia sebut, atau 


3 Konon wanita ini bemama Al-Haula' binti Tauyatw 
(Shahth At-Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bueha 
1/24) S 


Nabi melarang memaksakan melakukan 
suatu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan. 

c£«lLu U*: Amalan yang mampu untuk kalian 
lakukan secara rutin. 

iil S : ini termasuk bab 
persamaan dan perpaduan, yaitu salah 
satu dari dua lafal memiliki kesamaan 
dengan pasangannya meski secara makna 
berbeda, jsUi adalah meninggalkan sesuatu 
karena merasa berat atau tidak suka setelah 
sebelumnya dilakukan dengan giat dan 
suka, ini termasuk salah satu sifat makhluk, 
bukan sifat Allah Ta’ala, sehingga sifat ini 
harus ditakwilkan. Para ulama muhaqqiq 
menjelaskan, kata ini disebut secara majaz, 
karena ketika Allah memutuskan pahala suatu 
amalan yang terputus karena rasa jemu, Allah 
menyebut hai tersebut dengan rasa jemu. 
Ini namanya menyebut sesuatu dengan 
menyebut kata penyebabnya. Atau, makna 
hadits ini demikian; Allah tidak memutus 
kelebihan amalan itu dari kalian hingga 
kalian merasa jemu memohon kepada-Nya. 

Ä j 4^ õ$j: Ketaatan yang paling disukai. 

i. fjlS U : Yang rutin dilakukan 
seseorang, meski sedikit, karena dengan rutin 
melakukan amalan meski sedikit, ketaatan 
terus berlangsung, berbeda dengan amalan 
banyak namun berat. Amalan sedikit yang 
rutin dilakukan mungkin saja berkembang 
hingga berlipat kali mengalahkan amalan 
banyak namun terputus-putus. 


HADITS KE-450 

4i\ Jj43 5' ‘4^ -te* 

jij \l\ :j\j 

Sjp .fjäi jäjsiS ^4 


270 







i * s"’ > « »" 

' r ♦» 

(^jJI y* iyi»j]l i—>L Of i_j\iS” t :j ^jUOl A»^»-t) 


'•J jlfüjij Ji 


Aisyah « meriwayatkan bahwa Rasuluilah 
bersabda: "Jika salah seorang dari kalian 
mengantuk ketika shalat hendaklah ia 
tidur sampai hilang kantuknya. Karena jika 
seseorang shalat dalam keadaan mengantuk, 
ia tidak menyadari; mungkin ia bermaksud 
beristighfar tapi malah mencaci dirinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Berwudhu setelah bangun tidur (53)) 


PERINTAH MEMPELAJARI DAN 
MENGHAFAL AL-QUR’AN AGAR 
TIDAK LUPA 


HADITS KE-451 

i' Ai .i - « IM' t * 


t«. & 4JJl do j > “l® ^ 

3/ii lä Äi #>;: jul 
I ilT sjji ^ \&uti %>\ 

jt |J y* i_jVj tV rjTyül Jj Liii <_jLS” n :J <_Sjl^JI 

(Ij^j 1 *a5* <) y.] s ) y* 0^ lL 


Aisyah t$ berkata, "Nabi ü§ mendengar 
seseorang membaca Al-Qur'an pada malam 
hari di dalam Masjid, maka beliau bersabda: 
'Semoga Allah merahmatinya. Sungguh, ia 
telah mengingatkanku ayat ini dan ini yang 
telah aku gugurkan dari surat ini dan ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qufan" (66), Bab: Pendapat yang 
mengatakan, "tidak apa-apa mengatakan 
surat Al-Baqarah, surat ini dan ini" (27)) 


--Penjelasan.-. 

\£bk 1*: karena lupa atau sengaja. 

\jŠj \IŠ : Disebutkan dalam Al-Qamus, ijS" 
adalah kiasan untuk sesuatu, kaf adalah huruf 
tasybih, dan li adalah kata tunjuk. Dijelaskan 
dalam Al-Mughni, kata ini disebut dalam tiga 
bentuk. 

Pertama; kedua kata ini tetap disebut seperti 
aslinya, yaitu kaf tasybih dan li kata tunjuk, 
contoh: lS£ IJÜ dz\j (aku melihat 

Zaid mulia, sementara aku melihat Ümar 
demikian). 

Kedua; satu kata yang tersusun dari dua kata 
kiasan tanpa menyebut bilangan, seperti 
disebutkan dalam sebuah hadits; dikatakan 
kepada seorang hamba pada hari kiamat; 
liSj lS? f (ingatkah kau pada hari ini dan 

itu?). 

Ketiga; satu kata sebagai kiasan untuk 
bilangan. Contoh; CiJ* \!&j \IS (sekian dan 
sekian dirham). 


HADITS KE-452 

&\ 4&I $ * 31 * $ " t0? 

UjI :J\3 tj 'JSij aJl St 
*jla\E jl cilLuJI Jj 1 )/! 

c4aS 4^1 Õ13 

«■» 

jISjo^I i_jL tV JJLäi i_jb£” Tl y ^jLw-JI *^-p-t) 

•JJfcLüj pf^Äll 
:t?viLa)l jJ>j \ :*yA-l jjj 


Ibnu Ümar I® meriwayatkan bahwa 
Rasuluilah j£š bersabda: "Sesungguhnya 
perumpamaan penghafal Al-Qur‘an adalah 
seperti orang yang memiliki unta yang diikat; 
jika ia selalu menjaganya, maka dapat 


271 






memegangnya tapi jika ia melepaskannya, 
ia akan pergi (hilang)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur"an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al - 
Qur"an dan menjaganya (23)) 

-.- — - - - Penjelasan--— 

jÜUll : Diikat dengan ‘iqal, 

maksudnya tali yang diikatkan pada lutut 
unta. 

lale ÕJ : Jika menjaga dan tidak 
meninggalkannya. 

: Terus memeganginya. 

lillat ÕJ 5 : Yaitu dari ikatannya. 

c4»S: terlepas. 


HADITS KE-453 

J13 :J\5 ^ 4JJ\ -tor 

il ^ 4jbl 

^ J; «õS o4T ST 

<>? Jk?y' crS wuj juSiI ajIš tjljjyt 

(Jäi 

i-Aj tr :õT / aJI JlUbi otS” V\ : j Aj>._p.t) 

(oJL^liÜj (jl 


Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa 
Nabi % bersabda, "Janganlah seseorang 
mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini', akan 
tetapi katakanlah 'Aku telah dilupakan.' 
Ulang-ulanglah bacaan Al-Qur'an, sebab ia 
lebih cepat perginya dari dada seseorang 
daripada (hilangnya) unta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur'an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
QuKan dan menjaganya (23)) 


.Penjelasan. 

U jlL : U di sini nakirah yang disifati, 
yang menjelaskan fa’il kata jJL , yaitu 
seburuk-buruk sesuatu. 

<jt : Iniiah yang dikhususkan dengan 
celaan, yaitu seburuk-buruk sesuatu adalah 
yang ada pada seseorang. 

ilS : dua kata yang mengungkapkan 
banyaksekalirangkaiankatadanpembicaraan 
panjang. Sebab celaan kata-kata ini adalah 
adanya kesan tidak memperdulikan Al- 
Qur’an, karena lupa hanya terjadi ketika 
penjagaan ditinggalkan dan banyaknya 
kelalaian. 

Jl: J? adalah kata pengalihan dari topik 
pembahasan dengan mengaitkan lupa -yang 
disebabkan karena tidak adanya penjagaan- 
kepada diri sendiri, dialihkan kepada kata 
yang berarti lupa bukan karena perbuatan 
diri sendiri. Ketika lupa dinisbatkan kepada 
diri sendiri, ini mengesankan bahwa dialah 
yang melakukan tirid akan tersebut. Untuk 
itu, yang seharusnya diucapkan adalah, "Saya 
dibuat lupa," seraya menjelaskan bahwa 
yang bersangkutan adalah obyek, bukan 
pelaku. Artinya, Allah-lah yang membuat 
saya lupa. Segala perbuatan dikaitkan kepada 
Penciptanya, karena häl itu mengandung 
pengakuan akan ubudiyah dan penyerahan 
diri kepada kuasa rububiyah. 

5^' IjJSjaLjj: sin di sini untuk makna dilebih- 
lebihkan, artinya mintalah dirimu untuk 
mengingat dan selalu membaca Al-Qur’an. 
Huruf wawu dalam sabda; seperti 

dijelaskan dalam Syarhul Misykät adalah 
kata penghubung dari sisi makna kata-kata, 
“Seburuk-buruk sesuatu yang ada pada 
seseorang di antara kalian," artinya janganlah 
kalian lalai untuk menjaga dan mengingat Al- 
Qur'an. 

iüf ijli: Lebih mudah terlepas. 


272 








õi • yaitu unta, kata ini tidak ada bentuk 
tunggalnya, karena unta selalu ingin terlepas 
dari apapun tali yang mengikatnya, untuk itu 
ketika si pemilik tidak menjaga ikatan unta, si 
unta pasti terlepas, demikian halnya dengan 
penghafal Al-Qur’an ketika tidak menjaga 
Al-Qur'an, Al-Qur'an akan terlepas, bahkan 
lebih mudah terlepas. 


HADITS KE-454 


tilfr 4JJ1 (g'j yy y \-toi 

jjJU&ü :J\I <{Lj ÄI 
& & ***** 


»* 


vjL Tr JjLäj cjbS” VT :<j 


Abu Musa sss meriwayatkan dari Nabi |j§, 
beliau bersabda: "Jagalah Al-Qur'an, demi 
Zat yang jiwaku di Tangan-Nya, sungguh 
ia lebih cepat hilang daripada unta yang 
terikat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur"an" (66), Bab: Mengingat-ingat Al- 
QuKan dan menjaganya (23)) 

.Penjelasan. 

£T)£)l IjIaUS : Perbaruilah ikatan dengan Al- 
Qur’an dengan selalu membacanya. 

Uile £ : jamak Jüe , seperti <Ltä jamaknya 
, Sile Jlli-f jA\ «iile artinya kedua käki 
belakang didekatkan dengan kedua käki 
depan laiu semuanya diikat tepat di tengah 
käki bagian depan, tali ini disebut jlie. 


SUNAH MEMPERBAGUS SUARA 
DALAM MEMBACA AL-QUR*AN 


HADITS KE-455 

< & •'5? *•- ? > • .. 

Jb <01 «AJLfr Aii\ (Jjfj ^1 liü-Je- -t«0 

(3 :fbj 4 ^ äi Ji 4 jjl 

jijiJU JJcj jl U iiil õit 

JjLai uibS* V 4>^>t) 

(oT^U 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah m bahwa 
ia berkata, "Rasulullah 5 g§ bersabda: 
'Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu 
sebagaimana Dia mengizinkan kepada Nabi 
untuk melagukan AI-QuKan."' Maksudnya 
membaea dengan suara keras. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
AI-Qur / an"(66), Bab: Barang siapa yang tidak 
memperindah suaranya ketika membaea Al- 
QuKan (19)) 


-Penjelasan-- 

iii : Tidaklah Allah mendengarkan 

sesuatu. 5^ ^: Seperti yang Ia dengar. 

i pcl : Membaea Al-Qur'an dengan suara 
bagus, atau membacanya dengan lantunan. 


HADITS KE-456 

fJJI ^ -Ut 4 JJI {jOj yy 31 lioüe- -iol 

•J, ** "l* 

Jui ^ d £ d jil fLj *2* äi 

o\j r\ :^)Tpül JSüaj VT :j 

(mI yüL 


273 










Diriwayatkan dari Abu Musa m dari Nabi ^ 
bahwa beliau bersabda kepadanya: 

"Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah 
diberi seruling dari seruling-seruling keluarga 
Dawud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qufan" (66), Bab: Memperbagus suara 
ketika membaca Al-Qufan (31)) 

.Penjelasan. 

SjlS JT jjXy & 'Q+ji : yaitu dalam 

indahnya suara seperti bacaan Dawud, karena 
tidak ada penjelasan yang menyebutkan 
bahwa di antara keluarga Dawud, tak seorang 
pun diberi suara merdu seperti yang diberikan 
kepada Dawud. 

jamak jU>* yaitu sebuah alat musik 
terkenal (seruling), nama alat musik ini 
disebut suara karena adanya kesamaan di 
antara keduanya. 


Berkatalah (Mu'awiyah), "Kalau tidak 
khawatir orang-orang akan berkumpul di 
sekitarku, niscaya aku mengulang-ulang 
sebagaimana beliau mengulang-ulangnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Di manakah pengibaran bendera Nabi jg 
ketika penaklukan kota Mekah (47)) 

—--Penjelasan-.. 

: g# adalah pengulangan bacaan. 
pendapat lain mengartikan; kesamaan 
pada jenis-jenis gerakan suara. Abdullah 
bin Mughaffal menuturkan, tarji’ Nabi 
adalah dengan memanjangkan bacaan, 
seperti T T T, dan ini hanya beliau lakukan 
pada saat penaklukan Makkah, karena beliau 
saat itu menunggangi unta, sehingga unta 
menggerak-gerakkan beliau, sehingga suara 
beliau menggema. 


NABI £ MEMBACA SURAT AL-FATH 
PADA FATHU MEKAH 

HAD1TS KE-457 

<4JL& (j£?j JjÜL# /jj Affr uloA» -ioV 

$ fLj & &\ cjfj :jvl 

j* •jj* 

uf CM?} ÕtSjJ : jü 

(gCdll fjj pL-j aJlp <U)t 


TURUNNYA KETENANCAN KARENA 
MEMBACA AL-QUR’AN 

HADITS KE-458 

VJ5 iifr õi £$1 -töA 

<JiJj cJüuhž «AjloJl jlaJl <uÄ4^3I 

0^5 tXd jl oid 

OtA» 551 jlS «jdlj *&. iili äjiu, 

cJjü j? cjjS 

<r*-V» 


Abdullah bin Mughafal es berkata, "Aku 
melihat Rasulullah pada Fathu Mekah di 
atas kendaraannya membaca surat Al-Fath 
dan beliau mengulang-ulang." 


Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib S©: Ada 
seseorang yang membaca surat Al-Kahfi 
di dekat kandang hewan ternak, tiba-tiba 
hewan itu lari. la selamat. Ternyata kabut 


274 









atau awan telah menyelimutinya. Kemudian 
ia menceritakan hai itu kepada Nabi Maka 
beliau bersabda: "Bacalah terus, wahai fulan, 
karena (kabut atau awan) itu adalah sakinah 
yang turun karena Al-Qui^an atau diturunkan 
karena AI-QuKan (dibaca)". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti“ (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

.Penjelasan. 

jduJ : Mendoakan selamat, seperti bacaan; 
{L. ^JJI (Ya Allahi selamatkanlah), atau 
menyerahkan urusan kepada Allah Ta’ala 
dan menerima putusan-Nya dengan rela 
hati, atau mengucapkan; edi fBÜL. 

iSd ijjl : Artinya, sepatutnya kau terus 
membaca Al-Qur'an agar kau meraih 
keuntungan kala para malaikat turun, dan 
terus memperbanyak membaca Al-Qur'an 
yang merupakan sebab ketenangan tetap 
bertahan. 

ilXUi : menurut makna terbaik, sakinah 
adalah makhluk ciptaan Allah yang di 
dalamnya terdapat ketenangan, rahmat, dan 
para malaikat. 


HAD1TS KE-459 


«AlP 4JL)I -l0\ 


üjjj <tyÄ\ jjjj» ja \ZZ :jvS 

cJl»- il coJUC- 

jü c SŠLmj c*ŠL*j ‘^JaJI cJlifo lyü 

oi vJ^lS t J$\ cJuJ fjS 

* jss* , , SfT .*»• i •? -T ! 

OjO-1 103 0' ‘4^ 

£gjJl UA3 .IaIJj J> «UmJI Jl 

#1C j?l: JOS .fLj $3* ÄI 




ii 4ii jjij 5 oilill jll ^ C 

0 * 

C«3ysjuli (^U 4lo J IgJLa ^lSj . Jj* 

aiii jL iSü 5 ulii ji (j-tj cJüjl .di 

:JÜ liljiS £f><3 .£jIa 31 j&f \fc3 

cJS IžaiSUil itfj :j\3 H :j\3 illi U Jj 3j 

S oi? Jjj «££4 

Jjijj <_>L No JSli*» v>lsS" V\ : j 1 ) 


Diriwayatkan dari Usaid bin Hudhair m, "Pada 
suatu malam ketika ia sedang membaca surat 
Al-Baqarah dan kudanya terikat tidak jauh 
darinya. Tiba-tiba kuda itu ketakutan. Laiu 
ia diam maka diamlah kuda itu. Kemudian 
ia membaca laiu kudanya ketakutan. Laiu 
ia diam maka diamlah kudanya. Kemudian 
ia membaca lagi maka kudanya ketakutan 
lagi. Laiu ia bangun sebab putranya yang 
bernama Yahya tidur tidak jauh dari tempat 
itu. la khawatir kalau kuda itu akan menginjak 
putranya. 

Ketika menarik kudanya itu, ia melihat ke atas 
langit tapi ia tidak bisa melihat. 

Kemudian pagi harinya, ia langsung 
menceritakan peristiwa itu kepada Nabi žg, 
maka beliau bersabda: 

'Bacalah, wahai putra Hudhairl Bacalah, 
wahai putra Hudhairl' 

Hudhair berkata, "Wahai Rasulullah, aku 
khawatir kuda itu menginjak Yahya yang tidak 
jauh dari situ. Ketika aku mengangkat kepala 
mendekatinya. Maka ketika aku mengangkat 
kepala melihat ke langit, terlihat olehku 
sesuatu seperti payung yang di dalamnya 
ada seperti lampu-lampu. Maka aku keluar 
sehingga.tidak dapat melihat langit." 


275 






Nabi jfš bersabda, "Itu adalah malaikat yang 
mendekati suaramu. Andai engkau membaca 
terus hingga pagi niscaya orang-orang akan 
dapat melihat itu dan tidak tertutup dari 
mereka." 

(HR. Bükhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
Al-Qur"an" (66), Bab: Turunnya rasa tenang 
dan para malaikat ketika membaca Al- 
Qufani 15)) 


-Penjelasan- 

cJli.: Kuda bergerak-gerak tak terkendali. 

ÜS : Yaitu Usaid menarik anaknya, 
Yahya, dari tempat dimana ia berada agar 
tidak terkena käki kuda. “Bacalah wahai 
Ibnu Hudhair!” maksudnya bukan perintah 
untuk membaca saat beliau menyampaikan 
kata-kata ini, tapi artinya adalah selayaknya 
kau terus membaca agar kau meraih 
keuntungan kala para malaikat turun, dan 
terus memperbanyak membaca Al-Qur'an 
yang merupakan sebab ketenangan tetap 
bertahan. 

õiiitj: Aku takut. 

ilili : Awan yang di dalamnya ada para 
malaikat bersamaan dengan ketenangan, 
karena awan ini selalu turun bersama para 
malaikat. 

<£££ Sl: Tidak tertutup. 


KEUTAMAAN PENGHAFAL 
AL-QUR'AN 

HAD1TS KE-460 

•üõ äi -J\ vL;^ -tv 
& äi J15 :j\5 


giP' jSj 

cjii lj Sl »jläi 5l>23' 

1 jä c5T^3i j# ^1 Jäsj 

ji 4^5gj o^S 5 Tj43i 

(fl*Ul<_ j\j T* V* :j Aa-ji-i) 


Abu Musa AI-As/ari m berkata, "Rasulullah 
^5 bersabda: 'Perumpamaan seorang mukmin 
yang suka membaca AI-QuKan adalah seperti 
buah utrujah; aromanya harum dan rasanya 
enak. Perumpamaan seorang mukmin yang 
tidak suka membaca Al-Qu^an adalah 
seperti buah kurma; tidak beraroma namun 
rasanya manis. 

Perumpamaan seorang munafik yang suka 
membaca Al-Qui^an adalah seperti buah 
raihanah; aromanya harum tapi rasanya 
pahit. Dan perumpamaan seorang munafik 
yang tidak suka membaca AI-QuKan adalah 
seperti buah handhalah; tidak beraroma dan 
rasanya pahit.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Penjelasan tentang makanan (30)) 

--Penjelasan- 

: Buah apa saja yang rasa dan baunya 
enak dan wamanya indah, mirip semangka. 


HADITS KE-461 


*giJl «l^ic- 4A)t lii Ic- 

5*>ül \j*t li^l :jl3 0,s. äi 

b? £ jJl jiij «pg3l v£1a\ £ JJ iiU- y>j 

t)l^>l AJLS (JüOJu A^JlC-jAj oJJbuCü jAj 
( j-> ^ S )y -. A- jLmjcII uaIzS" lo : j 


276 









Aisyah meriwayatkan dari Nabi jg, beliau 
bersabda: "Perumpamaan orang yang 
membaca Al-Qur'an dan ia menghafalnya, 
maka ia akan bersama para malaikat mulia. 
Sedangkan perumpamaan orang yang 
membaca Al-Qur'an dengan tekun, dan 
ia mengalami kesulitan atasnya, maka ia 
mendapat dua pahala/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Bab: Surat 
'Abasa (80)) 


Beliau menjawab, "Ya." Maka menangislah ia. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab : Akhlak terpuji 
Ubai bin Ka'ab Radhiyallahu 'Anhu (16)) 


KEUTAMAAN MENDENGARKAN, 
MENANGIS, DAN MENTADABURI 
AL-QUR’AN 


--Penjelasan- 

jollil £: JamakjiU, seperti <LzK jamaknya 
vf , mereka adalah para utusan, karena 
mereka datang kepada manusia dengan 
membawa risalah-risalah All ah. 


SUNAH BELAJAR AL-QUR’AN KEPADA 
ORANG YANG PANDAI DAN MULIA 


j\i 4JÕ1 Q { jS\ -l*K 

if äi Sj jLj äi ^ji 

: jll ^jjJl ^=u |ü) iilile-£51 

lj|i I—>L tjLalSll V Aa-^i-t) 

(aac <dil jjj 


HADITS KE-462 

• <? * • 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik ess, Nabi jjgj 
bersabda kepada Ubay bin Ka'ab: 

"Sesungguhnya Aliah memerintahkanku 
untuk membacakan kepadamu: Orang-orang 
kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik 
tidak akan meninggalkan (agamanya) ...."( 
Al-Bayinah) 

Ubay bertanya, "Dia menyebut namaku?" 


HADITS KE-463 


- tl 


• i., • *» * 


«4JLC 4Jdl 4Jdl J*£> -IV 

• * 

gp £Si tfLj ä Äi J* äi jil :jvl 

#sÄf üi üll j i! 1 «iUifrj «ai* faf cil : jii 

** *• ^ 

bl JjA>- <«Uüjl olyls : JI5 ^ Ajurit jl 

jl Jll (l . u^ gS/ji Jp silj 

!' t •?/ 

Col^j 


■ uL fo :0^f5JI ü ijJjUJI A^>i) 

(^TjjJI s»ly 


Abdullah bin Mas'ud ae berkata, "Rasulullah 
Ü bersabda, 'Bacakanlah Al-Qur'an 
untukku!"' 

Aku pun bertanya, "Aku membacakannya 
untuk Anda, padahal kepada Andalah ia 
diturunkan?" 

Beliau bersabda, "Sungguh, aku ingin 
mendengarnya dari orang lain." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Akhirnya aku 
membacakan surat An-Nisa' dan ketika 
sampai pada ayat: Dan bagaimanakah 
sekiranya Kami mendatangkan manusia 
dari seluruh umat dengan seorang saksi, 
laiu kami mendatangkanmu sebagai saksi 
atas mereka. Maka beliau berkata padaku. 


277 






'Cukup!' atau 'Berhentilah.' Laiu aku melihat 
kedua mata beliau meneteskan air mata." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
AI-QuKan" (66), Bab: Menangis ketika 
membaca AI-QuKan (35)) 


.Penjelasan. 

õtfjji : viijS artinya air mata mengalir, 

mengikuti pola kata 4^ 


HADITS KE-464 

,sl* ■J.S S-sI •* « «• »> • + *, * • - 

UJ <UÄLC- £jl -iii 

•?,S; '.>•>'*»> •**' * *t f--: 

(JuLS £yUk* IjJti «j 

4JJ1 Jp : JvS toJjJ! I j5jb U 

Cmm>1 :Ju 3 p.Lnij AfJiX’ 4jji 
4jjl olx£=U oJkJ=U jl : JUl < 

.IsU oJJt5j 

,j^ tlJJÜi t_>U A JSLiai w»L5" ^ :<j tjylitJl <k>yi-l) 

(|pJl^ <tül UjUbtfl 


Hadits Ibnu Mas’ud. Alqamah menceritakan: 
Ketika kami di Himsh, Ibnu Mas'ud membaca 
surat Yusuf. Kemudian seorang laki-laki 
berkata, "Tidak seperti ini ia diturunkan." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah 
membacanya di hadapan Rasulullah $§, laiu 
beliau bersabda, 'Bagus.'" 

Dan ternyata Ibnu Mas'ud mendapati 
bau khamer dari mulut laki-laki itu. Maka 
ia berkata, "Apakah kamu menggabung 
antara dusta pada Kitabullah dan meminum 
khamer?" Laiu ia menegakkan hukuman had 
padanya. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan-Keutamaan 
AI-QuKan" (66), Bab: Para penghafal Al- 
QuKan dari kalangan shahabat Nabi (8)) 


KEUTAMAAN SURAT AL-FATIHAH* 
DAN AKHIR SURAT AL-BAQARAH 
SERTA ANJURAN MEMBACA DUA 
AYAT TERAKHIR DARI AL-BAQARAH 


HADITS ICE-465 

kUC- <U)| ~il® 

:{Lj *1* Äi Äi SjLj JVS :JVl 

>&£ SÜ d, && 


Abu Mas'ud Al-Badri &» berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Dua ayat terakhir dari 

surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya 
pada malam hari maka keduanya telah 
mecukupinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Khalifah (12)) 

.Penjelasan. 

i&Š : Keduanya sudah mencukupi untuk 
qiyamullail atau membaca Al-Qur’an 
secara mutlak, atau menjaga dari setan dan 
kejahatannya, atau keduanya melindungi 
seseorang dari kejahatan manusia dan jin. 


HADITS KE-466 

.. s 


«V« 4 ‘»c> 4 JJl -iil 

:J&\ 0\ 1^- Sl: j\l pLj *2* Äi j* 


278 


Meskipun dalam bab ini menyebutkan keutamaan 
surat Al-Fatihah, namun dalam kitab aslinya juga tidak 
disebutkan haditsnya—edt. 









;ülj jii siST Jjiis öTjäii Äi stöf jj-j 

jii ;ul 1415 ^ Äi j 4 -jj y ijöi 

jVJji Jillj 

•>» 

<ül j^sil Jj5 uL te ubT W rj a^>[) 

(fj pdijp ^>T^£3l ^ >1^1 J>j |JL| 4g l e 


Ibnu Urnar iä meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Tidak boleh iri kecuali 
dalam dua hai; seorang laki-laki yang Allah 
beri Al-Qu^an dan membacanya sepanjang 
malam dan siang, dan seorang laki-laki yang 
Allah beri harta dan membelanjakannya (di 
jalan Allah) sepanjang malam dan sepanjang 
siang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid" (9), Bab: 
Sabda Nabi ^ "Seorang hamba yang telah 
Allah berikan Al-Qufan kepadanya dan ia 
mengerjakan apa yang ada di dalamnya." 
(45)) 

-Penjelasan--- 

jUül i\j\j jdll xUT: Pada saat siang dan malam, 
bentuk kata tunggalnya £l?$ seperti kata 
dan , pendapat lain menyatakan; bentuk 

kata tunggalnya adalah dan j>\, ada yang 
menyatakan; 0 ^ 6'jii ^ artinya dua 
saat berlalu dari malam hari. 


HADITS KE-467 

t<Ufr <UJl 4JJ| iioA> -fW 

:fLj &S- ÄI ^11 jlS :jll 
a;x1a jp ^ ÄI SVST :gcäl £ 
<*-*5^-1 <Ull e\jT J>j,j ‘J^-l 

14^3 


jJLkJI (3 i_j\j \0 i-jUS” V :j (JljliiJI 4^j»*t) 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
bersabda: 'Tidak boleh iri kecuali terhadap 
dua hai; orang yang Allah beri harta laiu ia 
mempergunakannya di jalan kebenaran 
dan orang yang Allah beri hikmah laiu ia 
mengamalkan dan mengajarkannya kepada 
orang lain."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Tekun 
dalam mencari ilmu dan hikmah (15)) 

..Penjelasan. 

üŠ3j> : Menghabiskannya secara keseluruhan. 


AL-QUR’AN DITURUNKAN DALAM 
TUJUH HURUF; KETERANGAN DAN 
MAKNANYA 


HADITS KE-468 


«U£> 4jjl (jfej ujUaiM ja£. lioO^ -HA 

',• > f, S- • V' -•"il > * " 1|- 

•JA-* : ü« 

J* ÄI jp güJJÜl 

«Ife jAftl jf oJg fLj *3* ÄI 
aj cipj ajMSjj Oj^ilj^ AÄ^lfi 

cJL; £i õisi «fLj ^ äi äi jpj 
P iLji 4 jiS ivjajpf £ ^ jp {# I Ai 
i?l 4 jlš fS cJbiS Ü& :$:& j^l :SJ JI 5 
jp jjif oljiii Sl «cJjii :jüi 

A • . £ i 1 • j ^*1 *• • A • 1 

4^ ^%ux) W0 lj13 4 ju » / 

vjL t :oU_^ail-l i_jb5" tt (JljliiJl *^-_p-l) 

(o 2 **# s? 


279 










Ümar bin Khatthab saa berkata, "Aku 
mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam 
membaca surah Al-Furqan dengan cara 
berbeda dari yang aku baca sebagaimana 
Rasulullah membacakannya kepadaku. 
Hampir saja aku mau bertindak terhadapnya 
namun aku biarkan sejenak hingga ia 
selesai membaca. Setelah itu aku ikat dia 
dengan kainku laiu aku giring ia menghadap 
Rasulullah Aku sampaikan kepada beliau, 
'Aku mendengar ia membaca AI-QuKan 
tidak sama dengan aku, sebagaimana Anda 
membacakannya kepadaku.' 

Maka beliau berkata kepadaku, 'Bawalah 
ia kemari/ Kemudian beliau berkata 
kepadanya, 'Bacalah.' Maka ia membaca. 
Beliau kemudian bersabda, 'Begitulah 
memang yang diturunkan.' 

Kemudian beliau berkata kepadaku, 
'Bacalah!' Maka aku membaca. Beliau 
31 bersabda, 'Begitulah memang yang 
diturunkan. Sesungguhnya Al-Qur^an 
diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah 
oleh kalian mana yang mudah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaan" (44), 
Bab: Persengketaan antar sesama (4)) 

-Penjelasan... 

*&■ $ oiS 1 : Aku hampir saja memusuhi 

dan memperlihatkan amarah kepadanya. 

g\>j> ülfJ p : Aku meletakkan surban di lehemya 
dan menariknya agar tidak lari. 

üll £: Tujuh sisi perbedaan. Pertama; 
mungkin perbedaan harakat-harakat 
tanpa merubah makna dan bentuk kata- 
kata. Kedua; mungkin perubahan makna 
saja. Ketiga; mungkin perbedaan huruf- 
huruf karena perbedaan makna, bukan 
perbedaan bentuk kata. Keempat; mungkin 
kebalikannya. Kelima; mungkin perubahan 
kata dan makna. Keenam; perbedaan 
dalam mendahulukan dan mengakhirkan. 


Ketujuh; perbedaan dalam penambahan dan 
pengurangan. (Baca; Fathul Bäry, 66, kitab; 
keutamaan-keutamaan Al-Qur’an, 5, bab: 
Al-Qur’an diturunkan dengan tujuh huruf. 
Ibnu Hajar menjelaskan makna tujuh huruf 
ini secara panjang lebar, dan memberikan 
penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak 
Anda temukan dalam kitab lain). 


HADITS KE-469 

^ 5 f ^ ji. . „ » » » , 

'f {• • • -r.s A'~ *A,. ? - 1, 

Jp Qj 3 ^ Jr * 3 ^ 

r s* f >• ' • f *. -f . 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Jibril membacakan 
(Al-Qu^an) kepadaku dengan satu huruf 
(dialek) dan aku terus saja meminta 
tambahan hingga akhirnya berhenti sampai 
pada tujuh huruf (dialek)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Penjelasan tentang malaikat (6)) 


TARTIL DALAM MEMBACA AL- 
QUR’AN DAN TIDAK TERGESA-GESA; 
BOLEH MEMBACA DUA SURAT 
DALAM SATU RAKAAT 


HADITS KE-470 


1^1 AJLfr i y t+uja £j| doA » -tV* 

Otjl JÜl ojiÜgSl jj jij Jjl} 

$ IjJb :Jui J SJJJl JJojuJI 


280 






* 2 * ii 6 ^ $n jsu&i ci> j£ 

i>? •JJ -- ' (Xt*^ ^ i>^*? Oj*i f^J 

f*^j iX 3, 

jy ^«^1 u\j VI yb^ V : j <^> 1 ) 

(i*5^JI j 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud m oleh Abu 
Wa'il, ia berkata, "Ada seorang laki-laki 
datang kepada Ibnu Mas'ud laiu berkata, 
Tädi malam aku membaca surat-surat Al- 
Musfashal dalam satu rakaat." 

Ibnu Mas'ud berkata, "Hahl (cepat sekali 
kamu dalam membaca), ini seperti membaca 
syairl Sungguh aku mengetahui rangkaian 
surat yang Nabi |g baca." 

Ibnu Mas'ud kemudian menyebutkan 20 
surah dari Al-Mufashshal, dua surat dalam 
setiap rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Membaca dua surat dalam satu rakaat (106)) 

.Penjelasan. 

: Ibnu Abbas menjelaskan, mufashshal 
adalah mühkam, yaitu dimulai dari awal surah 
Al-Fath hingga akhir surah Al-Qur'an, disebut 
mufashshalkaxena. banyaknya jeda basmalah 
dan lainnya, Jli\ x£ lU : yaitu dia membaca 
Al-Qur’an dengan cepat seperti membaca 
syair, karena seperti itulah kebiasaan mereka 
saat membaca syair. 

jsU&l : Surah-surah yang serupa secara 
makna, seperti nasehat, hukum, kisah, atau 
serupa dalam bilangan ayat. 

: Menyatukan di antaranya, laiu 
menyebut duapuluh surah di antara surah- 
surah mufashshal 

: Surah Ar-Rahmän dan An- 
Najm dalam satu rakaat, Al-Qamar dan Al- 
Häqqah dalam satu rakaat, Adz-Dzäriyät dan 


Ath-Thür dalam satu rakaat, Al-Wäqi’ah dan 
Nün dalam satu rakaat, Al-Ma’ärij dan An- 
Näzi'ät dalam satu rakaat, Al-Muthaffifin dan 
‘Abasa dalam satu rakaat, Al-Muddatstsir dan 
Al-Muzzammil dalam satu rakaat, Al-Insän 
dan Al-Qiyämah dalam satu rakaat, An-Naba' 
dan Al-Mursalät dalam satu rakaat, At-Takwir 
dan Ad-Dukhän dalam satu rakaat. 


TERKAIT BACAAN 


HADITS KE-471 


AÜ\ AÜ 1 -UC- <io.X> -tVI 

J 43 5^ iil jÜJlj a2s> AÜ\ ^11 

0 

cojbl ybS* V y-^-l) 

(U i gfrb iSyf- t 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi 3g bahwa beliau membaca 
ayat: Maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran. (Al-Qamar: 15) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Qamar (54), Bab: Yang berlayar dengan 
pemeliharaan Kami (2)) 


HADITS KE-472 


:J\3 Jjfr aISjSJI 3.1 “tV? 

fää Ä isj 3 i J\ £ ii ii^i }4 

:JV5 il a1c> sai31 \yu :jlž cjLAAfj» 

:jtf iZ3i* j) Iä 6 £üi /J=4ü :JVl iüfr 

JIS li) JJJlj VJJL> *£***• iJL£ 

j* ^Ul cJLl jl J^Al : jll ‘, Jhj 


281 







jp cjjjjjä S^jij <'a& bi fLj i£i &\ 
■fiLfa Ab .(JÄI} jTSli jii uj) tjii 6? 

vjVj ^ *j ft ■■■■ fe ll vjUS" T# :J 

(ji%JÜ\j}± 


jji3 jt aJu õSÜJl jö jdij 
6ji3 jt tü Ul]l 

■Aju i^Lall vjtj f* :S^La)l o^il^a i_jL^ \ : j 

(tT—iJ' ^«ÄjÄ 


Hadits Abu Darda 1 . Ibrahim menceritakan 
bahwa para shahabat Abdullah datang 
menemui Abu Darda'. la mencari mereka 
dan akhirnya menemukan mereka. Maka Abu 
Darda' bertanya kepada mereka, "Siapakah 
di antara kalian yang bisa membaca dengan 
bacaan Abdullah?" Salah seorang menjawab, 
"Kami semua bisa membaca dengan bacaan 
Abdullah." la bertanya lagi, "Laiu siapa di 
antara kalian yang paling baik bacaannya?" 
Maka mereka pun menunjuk Alqamah. 
Abu Darda' pun bertanya kepadanya, 
"Bagaimana kamu mendengarnya membaca 
ayat: Wal-laili idzõ yaghsyaT' 

Alqamah menjawab, "Wadz-dzakari wal- 
untsa." 

Abu Darda' berkata, "Demi Allah, aku telah 
mendengar Nabi $§ membacanya seperti 
ini. Akan tetapi mereka itu, menginginkan 
agar aku membacanya: "Wa mõ khalaqadz- 
dzakara wal-untsa. Demi Allah, aku tidak 
akan mengikuti mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Lail (92), Bab: Dan pendptaan laki-laki dan 
perempuan (7)) 


WAKTU-WAKTU LARANGAN SHALAT 


HADITS KE-473 

£&■ ÜAII ylžil J> iÕAi -tvr 

^ . •" ?. »> • • j ; -r.s ,S«» i. j 

“M - " ‘JJ? • D?' cP 
*Ti Ai f i - ?u »*• ■- 


at SW jt 31 & 4*2 


Diriwayatkan dari Ümar bin Khatthab 
Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang yang 
diridai bersaksi kepadaku dan di antara 
mereka yang paling aku ridai adalah Ümar, 
(mereka semua mengatakan) bahwa Nabi 
melarang shalat setelah Shubuh hingga 
matahari terbit, dan setelah Ashar sampai 
mata hari terbenam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat setelah Shubuh hingga matahari 
muncul (30)) 


HADITS KE-474 


«AiC- 4JJl Juxma -IYI 

õ^L^Slj (jmamJI jt Jüu Sl 

jt 

'J i_aL T\ :;^Lall <—^ 

(^ j .i « * ■ ! ' Jj S^Lall 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah bersabda: 'Tidak 
ada shalat setelah Shubuh hingga matahari 
tinggi dan tidak ada shalat setelah Ashar 
hingga matahari terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Tidak boleh melaksanakan shalat 
sebelum matahari terbenam (31)) 


282 



HADITS KE-475 

:j\] «Uilfr ÄI öfj gjl -IVO 
5JŽ S :fLj Ä ÄI ji ÄI jjlj jfi 
Sfj J**—*Jl j*ža3^Uj 

Juu S^Ldll 1—jli T' :S^Lo)l Cujly v_jVxS” ^ :j 

(^■mJÜI f fij* j^uJI 


Ibnu Ümar $© berkata, "Rasulullah jjg 
bersabda: 'Janganlah kalian mengerjakan 
shalat ketika matahari sedang terbit dan juga 
ketika terbenamnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Shalat setelah Shubuh hingga matahari 
muneul (30)) 


....Penjelasan.. 

tjjž S : Salah satu ta'-nya dibuang untuk 
meringankan, artinya janganlah kalian 
menyengaja. 


HADITS KE-476 


Ä' Äj*j $ :j\S J>\ 14 ^ -tVI 
ijl oi üj jJji £Sj; 1S1 :jdij ä Äi 

jyjül 'M 3 «jjo s^LaJI 

u4*s j»gL*)i !> 1 jS 

äjLa <_j\j U wibS* 0<\ :,j 


Ibnu Ümar I© berkata, "Rasulullah $3 
bersabda: 'Jika alis (bagian lingkar luar) 
matahari mulai terbit janganlah kalian shalat 
hingga terang (selesai masa terbitnya), dan 
jika alis matahari mulai terbenam janganlah 


kalian shalat hingga benar-benar telah 
terbenam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 

-Penjelasan- 

u ..,*..?.)! <4 -j»-U- : Bagian atas bulatan matahari. 
_$5: Tampak. 


( 1*0 


SHALAT DUA RAKAAT YANG 
DIKERJAKAN NABI $ 
SETELAH ASHAR 

HADITS KE-477 

jyz I 4 H 4JJt (efe JuImi p —iVV 

cjty ps 65 5^3 sjfe 65 1 Sf 

£1* iii :ipul jj ijLji >ji 65 

s^Uü? Jõu ücj & j il jl iU} ‘Istwfr Lu ^^LUl 

Jjj «UgjLžf dbl U^i-l UI 4 jSj 
1411 jö iLj Uil Äi li 5411 sf USE 

.. -,5 t . * *i * | S ' J •, ■J.S, 

# urJ 

Jp di^jLä :«44 j^ jvS U4II oUaS-l JJ 
UU j*l jl :cjul ‘^jiljl U IjiiLi (Uile 
f > ö\ (JjV il*))* (4*J»»U rts*J 

j*l cJul tiiilfr jl Aj 3jUjl U ji*J uil 
j& yLj All ÄI ji QjSt cJlU &L 

I^J A*JI) |hJ 

1 - ftli .. ,, - - • •. • •„*.**■« 

gLajYl jf ^ ^ ^ »^-ž ^ 

:jJ J45 (Ajä> (jry elli <U;lil AiJl clljll 

ji jvs ^ ^ 


283 









oaL jd axfa 

J * - 0 „^ («• •.? - ,,. jf? ä«* ,5 . *** 

4*C- O^U*uV9 sXü J lilli UJiisM «“-!■«« 4JLft 

- if- ss-f ? * • ,- -r.s -r • .s-r? 

^ cJUi 4^1 CUJ b :Jli <u3j*o>l Uis 

• - • 0 ,? • • ^t. -- • -- •—Vj*- 

■^.c- jV jj*»w iilil <ol« t moaII juu joodil 

«^kM jJu gcJJI ggtfjM $jiSij ^1 

glföU^ 

(J-aj jAj lij oL A :_}t_Jt obS* ff 4^i-l) 

iJU jLitli 


Hadits Ummu Salamah &. Diriwayatkan dari 
Kuraib bahwa Ibnu Abbas dan Al-Mismar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar 
rffa. mengutusnya (Kuraib) untuk menemui 
Aisyah Mereka berpesan, "Sampaikan 
kepadanya salam dari kami semua. Tanyakan 
kepadanya tentang dua rakaat setelah shalat 
Ashar. Katakan kepadanya bahwa kami 
mendapat kabar bahwa Anda mengerjakan 
shalat tersebut padahal telah sampai berita 
kepada kami dari Nabi bahwa beliau 
melarang mengerjakannya." 

Ibnu Abbas berkata, "Bahkan aku dan Ilmar 
bin Khatthab pernah memukui orang karena 
ia mengerjakan itu." 

Kuraib berkata, "Maka aku menemui Aisyah 
laiu kusampaikan kepadanya semua 
pesan, mengapa mereka mengutusku. 
Maka ia (Aisyah) menjawab, 'Tanyakan saja 
kepada Ummu Salamah.' 

Laiu aku menemui mereka yang mengutusku 
dan aku sampaikan perkataan Aisyah. 
Lantas mereka memerintahkanku menemui 
Ummu Salamah dengan pesan yang sama 
seperti ketika mereka mengutusku menemui 
Aisyah. Maka Ummu Salamah berkata, 
'Aku mendengar Nabi jg pernah melarang 
mengerjakannya, namun di kemudian hari 
aku melihat beliau mengerjakannya setelah 


shalat Ashar. Setelah itu beliau menemuiku 
yang ketika itu ada beberapa wanita dari 
suku Bani Haram dari kalangan Kaum 
Anshar bersamaku. Maka aku utus seorang 
sahaya wanita dan aku berkata kepadanya, 
'Pergilah menemui beliau (Rasulullah jg) 
dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu 
Salamah bertanya: Wahai Rasulullah ££, aku 
mendengar Anda pernah melarang shalat 
dua rakaat setelah Ashar, namun aku juga 
melihat Anda mengerjakannya. Jika beliau 
memberi isyarat dengan tangannya maka 
tunggulah.' 

Maka sahaya tersebut melaksanakannya 
dan ternyata beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. Maka sahaya ini menunggu 
beliau. Setelah selesai beliau bersabda: 
'Wahai binti Abu Umayyah, kamu bertanya 
tentang dua rakaat setelah Ashar. Sungguh 
aku kedatangan rambongan orang dari suku 
Abdul Qais yang menyebabkanku terhalang 
dari mengerjakan dua rakaat setelah Zhuhur. 
Maka itulah yang aku kerjakan (setelah 
Ashar)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sujud Sahwi" (22), Bab: 
Apabila orang yang sedang diajak bicara 
maka ia memberi isyarat dengan tangannya 
dan mendengarkannya (8)) 

-Penjelasan- 

liit : Yaitu shalat. 

p : Dua rakaat. 

«!;{^ oJj t: Dia adalah anak Ummu Salamah, 
namanya Suhail atau Hudzaifah bin Mughirah 
Al-Makhzumi. 


HADITS KE-478 

OIääSj :cJl3 &\ ($?X2S Ic -IVA 


284 






0*0 Jrfj jlliSj \& 0 £> Sj |^J| 

jnOäJI Juu JU 4 UjJ 

Jju U ijU TT :»^LoM ,_As£" \: j ^jVydl 4^-^i) 

ColjÄjl ^ ^djjl 



Aisyah ^ berkata, "Dua rakaat yang tidak 
pernah Rasulullah tinggalkan baik secara 
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan 
adalah dua rakaat sebelum Shubuh dan dua 
rakaat setelah Ashar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" (9), 
Bab: Menyegerakan shalat yang tertinggal 
dan yang lalnnya setelah asar (33)) 


antara azan dan iqamat Maghrib sebentar 
sekali jedanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Berapa 
jeda antara azan dan iqamat (14)) 

-Penjelasan • - --- 

ijVpt 6J u£k : Mereka bersegera dan 
berlomba mendekati tiang-tiang untuk 
dijadikan pembatas shalat yang menghalangi 
dari orang-orang yang melintas di hadapan 
mereka, karena mereka shalat sendiri-sendiri. 


ANTARA AZAN DAN IQAMAH SELALU 
ADA SHALATNYA 


SUNAH SHALAT DUA RAKAAT 
SEBELUM MAGHRIB 


HAD1TS KE-479 

:J\1 4 is> 4ÜI CSfj ^ Oi -tVS 

g)\ oikii ja jlü fü «5si iSi iijii $ 

äi & 

Äi ££ 

^ ü ifcfc ji&i 

•• “* j» ^ ^ 

ObSll tjy <_»kS* V : j ijjVidl Aa-^ä-i) 


Anas bin Malik m berkata, "]ika muadzin 
sudah mengumandangkan azan (Maghrib), 
maka para shahabat Nabi berebut 
mendekati tiang-tiang (untuk shalat sunah) 
sampai Nabi keluar, sementara mereka 
tetap dalam keadaan menunaikan shalat 
sunah dua rakaat sebelum Maghrib. Dan di 


HAD1TS KE-480 

<4JLS> 4JJ| Of) Ji 4JJl £oA>> -tA* 

gUlS V$£i & * 5 * Äi j\ 3 : jü 

Õ 3 ^ 4 jvS Sü g#Sf <sü 

(jülil JS" (jjj t-Aj ^ V : j A>-j£-I) 

(^cA 


Abdullah bin Mughaffal m berkata, 
"Rasulullah ^ bersabda: 'Antara azan dan 
iqamah ada shalatnya. Antara azan dan 
iqamat ada shalatnya.' Pada ucapan yang 
ketiga, beliau menambahkan, 'Bagi yang 
mau.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Di 
antara setiap dua azan boleh mengerjakan 
shalat bagi siapa yang menghendaki (16)) 


285 






SHALAT KHAUF 


HADITS KE-481 


St Äi jjl iil*. -LAN 
«(^sJUall ^jL>^ j jStj 4)1 4)1 

«Sfciši j3 «jJdi tin&g 

Ji^lji *i?o (^Ub*i j»ujä ^ ijiiiS 

i* ? S; s|{' -,; Si . *T- - Si 2 ->. . 

i^aÄaA j JjA j>v3 |U t^ii.Lfr |oJum |U (Amj ^j 

jä^iüSj J$SfjA j»llj i^HaSJ 

(^ota ij^fr ut r\ :i5jlill ubT 11 4>^>l) 


Ibnu Ümar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® shalat bersama salah satu 
kelompok, sementara kelompok yang 
lain (berjaga-jaga) menghadapi musuh. 
Kemudian kelompok yang shalat bersama 
beliau beranjak dan menempati posis! 
kelompok yang semula menghadap musuh. 
Laiu kelompok yang semula berjaga-jaga 
(menghadapi musuh) datang, kemudian 
beliau shalat bersama mereka satu rakaat 
laiu salam. Selanjutnya satu kelompok 
menyelesaikan rakaat mereka begitu juga 
kelompok yang satu lagi menyelesaikan 
rakaat mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31)) 


HADITS KE-482 

•'t -Oi * «- "ti- S-? - ? 

f*Vl }yi : cP “Ui»- £)l jj iioA»> -tAf 

• 2?»,,-.. >'* • >• 2_T*• j 

j£ AjuLbj idju> AjjjUšj ijJuajI J^a^o 

õJ<i .jÜ5l jj .jül JJ 

‘ÄÜSJ jLf yjü S öjšjp õyyk p ii# 

Il , I - 1 - si I ,|ji« . ^ ^ j > • 

s AJ* (*> Ü. 


ju »j&j 4Ü iÄÜ5j jlg jl j»Ui (Jl 

• - * a > > I", < 

JjJ j* 5 jj 

(£tioi j «_jU r\ <_A6" 11: j i 5 jUül A^ji-i) 


Sahal bin Abu Hatsmah berkata, "(Dalam 
shalat khauf) imam dan satu kelompok yang 
bersamanya berdiri menghadap kiblat, dan 
sekelompok lainnya menghadap ke arah 
musuh. Laiu imam shalat bersama kelompok 
orang yang bersamanya (kelompok pertama) 
satu rakaat, setelah itu mereka berdiri dan 
rukuk untuk diri mereka masing-masing satu 
kali rukuk dan dua kali sujud di tempatnya. 

Kemudian kelompok yang (kedua) pergi 
menempati kelompok (pertama). Selanjutnya 
mereka (kelompok kadua) shalat satu rakaat 
bersama imam. Dengan demikian imam 
telah mengerjakan dua rakaat. Kemudian 
kelompok kedua melanjutkan sekali rukuk 
dan dua kali sujud." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31)) 


HADITS KE-483 


iS - • II-*- ^ 

y cyjy y 9! r _tAr 

j£ jilj &\ 4 jI 

c JL & WSUS.jl ‘üjil i%e y» ^AÜjJI oli 
‘i*Sj 4 jw ^JU yiad (jjJLlI oloj üjlSj «4ü 
\yj£ jjJjASl £5 l£j .U5\l cJ p 
& 1&1 o^j *jü 3 i õifj 

Ldl> cJ ju j* CXÜj £jJI AjiSjll 

. s{ . 

(■J-* f-> j-j j 

(£tiOÜ 5j^i i_jU r\ oibS” 1 t: j *^y»-') 


286 



HADITS KE-484 


Hadits Khawwat bin Jubair. Shalih bin 
Khawwat salah satu orang yang menyaksikan 
Rasulullah mengerjakan shalat Khauf pada 
perang Dzatur Riqä'; bahwa satu kelompok 
berbaris bersama beliau, dan kelompok lain 
berjaga-jaga menghadap musuh. 

Beliau shalat bersama kelompok pertama 
satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri. 
Laiu kelompok tersebut menyelesaikan shalat 
mereka masing-masing. Setelah itu mereka 
beranjak dan berjaga-jaga menghadap 
musuh (menggantikan kelompok kedua). 

Kemudian kelompok yang lain (yang semula 
berjaga-jaga) datang untuk shalat satu 
rakaat bersama beliau yang masih kurang 
tädi. Kemudian beliau duduk (menunggu), 
dan mereka menyempumakan shalat untuk 
mereka sendiri. Kemudian beliau salam 
bersama mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempuran Dzatur Riqa' (31)) 

.Penjelasan. 

£lSjll olS : Sebuah gunung yang di sana 
terdapat kawasan merah, putih, dan hitam, 
seperti nama peperangan yang menyebut 
gunung ini; perang Dzatur Riqa'. Ada yang 
menyatakan, disebut Dzatur Riqa' karena 
pasukan muslimin membalut käki-käki 
mereka dengan potongan-potongan kain 
kala sepatu mereka berlubang. Ibnu Hisyam 
dan lainnya menyatakan, disebut Dzatur 
Riqa' karena saat itu mereka merobek panji- 
panji perang mereka. 

iii õli : Kata shaff digunakan tanpa 
memerlukan obyek, JLi l}li> artinya aku 
meluruskan mereka laiu mereka meluruskan 
barisan. dengan wawu dikasrah dan juga 
didhammah, artinya arahkan wajah mereka 
ke arahnya. 


& : j\S cajl& Aili (j&j -IM 

i2Sf iSü oIjü fLj & äi ^)i 

*3* Äi & $ 

Jj ‘(*^5 

<aJJ) ju > aJlc- aS) 1 J-a 

:jvl JJ :Jlš S :JÜŠ 

a 1£ ÄI o&J? Xx# ÄI 

jiLj (joiSj ÄjuUsj tS^UoJl CslJjlj 

^ 

O&Šj I fLj a&- äi 

(£ÜjJl oli 3IH Tl: j (jjUJI *^»-l) 


Jabir bin Abdullah ® berkata, "Kami pernah 
bersama Nabi dalam perang Dzatur 
Riqä.' Ketika kami mendapatkan pohon 
yang rindang, kami biarkan pohon itu untuk 
istirahat Nabi Tiba-tiba seorang laki-laki 
musyrik datang, sementara pedang Nabi 
H tergantung di pohon tersebut. Laki-laki itu 
langsung mengambil pedang tersebut sambil 
berkata, 'Kamu takut kepadaku?' Beliau 
menjawab, 'Tidak.' 

Orang itu berkata lagi, 'Siapa yang dapat 
melindungimu dariku?' Beliau menjawab, 
'Allah.' Kemudian para shahabat mengancam 
orang itu. 

Tidak lama kemudian shalat didirikan, 
maka beliau shalat dengan satu kelompok 
sebanyak dua rakaat laiu kelompok ini 
mundur. Kemudian beliau melanjutkan 
shalat dua rakaat dengan kelompok yang 
lain, sehingga Nabi melaksanakan shalat 
empat rakaat, sedangkan masing-masing 
kelompok shalat dua rakaat." 


287 






(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Pertempüran DzaturRiqa' (31)) 

---Penjelasan--- 

VQ &: Yang memiliki naungan (rindang). 

:1a menghunus pedang. 


288 





BAB 7 
JUMAT 


HADITS KE-485 
--» • 


tLnjJLC- 4J111 JJ 4ül JuS. -iAO 

bi :j\l <( a^j *1* Äi <&i jjlj Si 

OM' 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah žg bersabda: "3ika salah 
seorang dari kalian menghadiri shalat Jumal 
hendaklah ia mändi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Keutamaan mändi pada hari Jum'at (2)) 

..Penjelasan - -.-. 

t$l : Ketika berkehendak. 


HADITS KE-486 


JJI jC- oUaiJ-l JJ cU>.X> -IA 1 

j£ psii oasii j^ 5? 

0* <>2 c&5 H ***£' 

££ ;i$£ «fLj äi ^šji 

^Jil^jl MjuI ii cUÄmi :Jb «Ui iftlU/ AjI 


Ii -• * \ s . f • T • - *• fs», > • - s- 
:JU3 oU>jj 0' Jp iji jJJ tjjiöl Cami { j >- 

Äi Äi 0' 04^ Üj VJalf 

6^ fLj ^ 

J- «l > J->»« i_jIj T i_jI^ \\ : j (jJjUkJI 

OM-' 


Hadits Ümar bin Khattab. Diriwayatkan 
dari Ibnu Ümar 5© bahwa ketika Ümar bin 
Khatthab sedang berdiri berkhuthbah pada 
hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki 1 
Muhajirin Al-Awwalin 2 (generasi pertama), 
shahabat Nabi ^g, masuk (masjid). Maka 
Ümar pun bertanya, "Jam berapa ini?" 

Shahabat tersebut menjawab, "Aku sibuk, 
dan aku belum sempat pulang ke rumah 
hingga akhirnya aku mendengar adzan dan 
aku hanya bisa berwudhu." 

Ümar berkata, "Hanya berwudhu saja! 
Sungguh kamu sudah mengetahui bahwa 
Rasulullah ^ memerintahkan untuk mändi 
pada hari Jumat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" ( 11), Bab: 
Keutamaan mändi pada hari Jum'at (2)) 


1 Yang dimaksud laki-laki di sini adalah Utsman bin Affan 
aa sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim dan 
Sunan Abi Dawud (Ibnu Hajan Fathul Bail 1/265) 

2 Yakni orang-orang yang menyaksikan Perang Badar, 
mendapati Bai'atur Ridhvvan, atau mendapati shalat 
mengahadap ke arah dua kiblat (Baitul Maqdis dan Ka'bah) 
(Shahih AI-BukhSit Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


289 







.Penjelasan. 

&jH\ ja : Yaitu termasuk yang hadir 

dalam perang Badar, atau menjumpai 
Baiatur Ridhwan, atau shalat dua kiblat, yang 
dimaksud orang di sini adalah Utsman bin 
Affan. 

jLÜ: Aku tidak kembali. 

õUji õf Jc. jjf jüii : Aku tidak melakukan 
sesuatupun setelah mendengar azan selain 
berwudhu. 

Üüt : Apakah aku tidak cukup menunda 
waktu dan melewatkan keutamaan hingga 
aku tidak mändi dan cukup berwudhu saja? 


WAjlB MÄNDI PADA HARI JUMAT 
BAGI SETIAP LAKI-LAKI BALIGH 


HADITS KE-487 

«UC- Uil jLxlt -IAV 

j»g J-liJl : jtl fLj *3» ÄI ^31 $£ 

ijAj (jL ju flil i_Aj V : j Ajfyi-I) 


Abu Sa'id Al-Khudri ass meriwayatkan dari 
Nabi ^ beliau bersabda: "Mändi pada hari 
Dumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang 
sudah bermimpi (baligh)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (5), Bab: 
Wudhunya anak kecil dan kapan mereka 
diwajibkan mändi? (161)) 

-Penjelasan- 

: Baligh dan mengerti. 


HADITS KE'488 


-gŠJl £}j \4ifr &\ Liilc- 
ZÜ&, 'J8A dt :cJ\£ <&? äi 


-IAA 

õjSiHiS Jtö» 5)T :cJ\I «fLj äii j* 

fji 

SuijfLj än & äii £ij 

fžJ jj :jfcj jlii ^ 

(Jj5 i-jVj \o W 4»^s.l) 


Aisyah istri Nabi berkata, "Orang-orang 
datang berbondong-bondong pada hari 
3umat dari tempat tinggal mereka dan 
desa-desa (di luar Madinah). Mereka 
datang melewati padang pasir yang 
berdebu sehingga mereka pun berdebu 
dan berkeringat. Laiu seorang dari mereka 
mendatangi Rasulullah |g yang saat itu 
sedang bersamaku, beliau lantas bersabda, 
'Seandainya kalian mändi dahulu/" s 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'af"(11), Bab: 
Berangkat dari mana sepatutnya seseorang 
menghadiri shalat 3um'at (15)) 

.Penjelasan.. 

: Dari kata i#Ji yaitu giliran mereka tiba, 
4»Uäl artinya ketika seseorang menghadiri 
sesuatu berkali-kali. 

ja : Dari rumah-rumah mereka di dekat 
Madinah. 

: Jamak tdlc yaitu tempat-tempat atau 
perkampungan-perkampungan sebelah timur 
Madinah, jarak paling dekat dengan Madinah 
di antara perkampungan-perkampungan ini 


3 Maksudnya: Seandainya kalian mändi dahulu niscaya itu 
lebih bagus (Ibnu Hajan Fathul Bait Z/386) 


290 











terpaut empat atau tiga mil, dan yang paling 
jauh berjarak delapan mil. 

li* ' And ai kalian bersuci di 

rumah kalian pada hari ini, tentu lebih baik, 
atau j) untuk makna angan-angan, sehingga 
tidak memerlukan perkiraan jawaban syarat. 


HADITS KE-489 

ijŠ :cJ\l 4JJl -IAA 

(J| lil y q - 

filmil jj jys &i£ij 

lij cJj <—jIj \"\ <—V :j (jjVjyJt 

. .tj l cJ lj 


Aisyah fö berkata, "Orang-orang bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan diri mereka. 
Ketika menghadiri shalat Jumat, mereka tetap 
dalam keadaan mereka itu. Maka dikatakan 
kepada mereka, 'Seandainya kalian mändi 
terlebih dahulu.'" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Waktu shalat Jum'at adalah apabila matahari 
telah tergelincir (16)) 

-Penjelasan- 

: Jamak artinya pelayan, sama seperti 
kata jamak dari 

£: Keringat tidak sedap akibat keletihan 
bekerja. 

pilsil J : Andai kalian mändi, tentu lebih 
baik untuk menghilangkan bau-bau tidak 
sedap yang mengganggu manusia dan para 
malaikat. 


4 Maksudnya: Seandainya kalian mändi terlebih dahulu 
untuk menghilangkan bau tidak sedap setelah bekerja 
vang mengganggu orang<orang dan malaikat, niscaya itu 
lebin dicintai. {Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Muhammad 
Fu'adAbdul Baqi) 


MEMAKAI MINYAK WANGI DAN 
SIWAK PADA HARI JUMAT 

HADITS KE-490 

t- •? , •„ » j ■ , 

1 j —1 41)1 £^l _ I>V 

• * 
i> 

* * 


: j\5 &\ ifLj ÄI J* Jjl jp 


0!5 ‘(5^ '$ Jp < r^'!3 6*^' fj* 

"'•'ti \*‘\ ' "" *. f- £; •- 

0 \ V*i? 0 *“^ Ob ‘O^ž 

(ta^rJJ ‘ <_j\j r \\ :j (jjljdl Aa-j».|) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Aku bersaksi 
atas Nabi jgj, bahwa beliau bersabda: 'Mändi 
pada hari Dumat adalah wajib bagi orang 
yang sudah bermimpi (baligh), dan bersiwak 
serta memakai wewangian bila memilikinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'af"(11), Bab: 
Memakai wangi-wangian pada hari Jum'at 
(3)) 

..Penjelasan. 

jüsitf. : Baligh, kata ini majaz karena mimpi 
basah mengharuskan baligh, indikasi yang 
melarang mengartikan kata ini secara hakiki 
adalah ketika mimpi basah disertai keluarnya 
air mani, saat itu wajib mändi baik pada hari 
jum’at ataupun bukan. 

&1Z õb: maksudnya bersiwak. 

Sij ÕJ: Jika ia memiliki wewangian saja, atau 
memiliki siwak dan wewangian. 


HADITS KE-491 




aJ* Üll SgšJI jy Ji i ajI ‘ 0 -^ Ct* 

“J * ^ 

fjijt cJlÄi i J 


291 










S :JÜ3 *Ul % 51T 6j liii j! Q? 


&s\ 




Hadits Ibnu Abbas.Thawus meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas m bahwa ia menyebutkan 
sabda Nabi |g perihal mändi pada hari 
3umat. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu 
Abbas, "Apakah beliau memakai wewangian 
ketika berada bersama keluarga beliau?" la 
menjawab, "Aku tidak tahu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'af"(11), Bab: 
Memakai miyak wangi ketika menghadiri 
shalat Jum‘at (6)) 


HADITS KE-492 


-r.s -r.s > • - >i. . „ f • - 

(J15 :Jl5 <4ix> 4JJl 

J*! - J* - 4?* 4)1 4® 

dj ,d oi 

i ^ y 

Jt*ij Jt Ja <_A* W \\: j (jjUül s^i-l) 

(pAjjtj * Lal l J — C - Ä ■ , i i -1 


Abu Hurairah ses meriwayatkan, Nabi 
bersabda: "Kewajiban bagi setiap muslim 
ialah mändi pada satu hari di antara tujuh 
hari, pada hari itu dia basuh kepala dan 
tubuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Apakah orang yang tidak menghadiri shalat 
Jum'at seperti kaum wanita, anak-anak dan 
yang lainnya diwajibkan mändi Jum’at (12)) 


HADITS K.E-493 

‘ü* äi (sü & 4} - tvr 
J^si\ £:jil jLj aJc- äi J* äi 
&U 6jl d(ö 0; p suil Jd suil 

tsjju llilSls Äliliil ifi-ULjl 3 03 £y»j 
\1Š õj» dto a 23\I)I itUl 3 03 
6 ji dfe j i*gii ic-ilii j 03 £5 < 5 ;ii 
dfe wiii $ 0 ; < 4 a*õ 

ižsu^Ql csyas- j»U#^l 0^. ISld dji 

jSTSji 5 jLLIo 

(šuil Jäi ul< l išuii ubS* Il: j 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: "Barang siapa 
mändi pada hari Dumat sebagaimana mändi 
janabah, laiu berangkat menuju masjid, maka 
dia seolah berkurban seekor unta. Barang 
siapa datang pada kesempatan (saat) kedua 
maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang 
siapa datang pada kesempatan (saat) ketiga 
maka ia seperti berkurban seekor kambing 
yang bertanduk. Barang siapa datang pada 
kesempatan (saat) keempat maka ia seperti 
berkurban seekor ayam. Dan barang siapa 
datang pada kesempatan (saat) kelima 
maka ia seperti berkurban sebutir telur. 

Apabila imam sudah datang (untuk 
berkhuthbah), maka para malaikat hadir 
untuk mendengarkan zikir (khotbah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum’at" (11), Bab: 
Keutamaan shalat Jum'at (4)) 

-Penjelasan- 

Jl& : Ber -Vrab nashab sebagai sifat bagi 
mashdar yang dibuang, artinya mändi seperti 
mändi janabat. 


292 





£}j p : Kemudian pergi. 

‘üZ uy Uiks : la seakan berkurban seekor 
unta, baik jantan ataupun betina, ta’ di 
sini untuk makna satu, bukan ta’ ta’nits, 
maksudnya menyedekahkan seekor unta 
untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

’*'£}: Sapi jantan ataupun betina, ta’ di sini 
untuk makna satu. 

bj* : Kambing yang memiliki tanduk, kata 
sifat ini disebut karena kambing bertanduk 
lebih sempuma dan bentuknya iebih baik, 
karena tanduknya bisa dimanfaatkan. 


DIAM PADA HARI JUMAT 
SAAT MENDENGARKAN KHOTBAH 

HADITS KE-494 


■i*^, Sf tl.. , , j f • « 

-IH 

õjx) Jub iCwaii jijj 

(vUÄfUyj 




Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgj bersabda: "Dika kamu 
berkata kepada temanmu pada 
hari Jumat 'diamlah', padahal imam 
sedang berkhutbah maka kamu telah berbuat 
sia-sia (tidak mendapat pahala) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'af"(11), Bab: 
Diam pada hari Jum'at dan imam berkhotbah 
(36)) 

.Penjelasan. 

1a* : Al-Akhfasy menjelaskan, jilti yaitu 
kata-kata yang tidak berdasar, seperti kata- 
kata batil dan semacamnya, pendapat 


lain mengartikan; cenderung menjauhi 
kebenaran. Nadhr bin Syamil menjelaskan, 
makna õJSJ adalah engkau rugi tidak 
mendapatkan pahala. Pendapat lain 
mengartikan; keutamaan shalat jum’atmu 
batal. 


WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUMAT 

HADITS KE-495 

■Jt •» „ S f > ■ - tl., * J i , 

AUl CS&J *jij* £■)! —iA© 

m 

:JU3 jg 4AII 

rö ;u^i ^ äa jiis äiu jfo 

tcLJI uL TV v-jUS" <>^>[) 

(UJ.\ 


Abu Hurairah ss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg membicarakan perihal hari 
Dumat. Beliau bersabda: "Pada hari Dumat 
itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba 
muslim yang mengerjakan shalat laiu berdoa 
tepat pada waktu tersebut melainkan Dia 
akan mengabulkan doanya tersebut." 
Kemudian beliau memberi isyarat dengan 
tangannya yang menunjukkan sedikitnya 
saat tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (1 1), Bab: 
Waktu yang ada di hari Jum'at (37)) 

.-.Penjelasan. 

iiM. tLi: Penentuan saat ini disebutkan dalam 
sejumlah hadits, di antara yang paling rajih 
adalah hadits Abu Musa, yaitu rentang waktu 
antara ketika imam duduk di atas mimbar 


293 









hingga shalat Jum'at selesai. HR. Muslim dan dibuang sehingga fungsinya batal, laiu ^ 

AbuDawud. disandarkan kepada mubatda' dan khabar 

- - - - - - yang menjadi isim dan khabar 6} 


PETUNJUK UNTUK UMAT ISLAM 
TENTANG HARI JUMAT 

HADITS KE-496 

'jäi Js* «Üp AÜ! (cgj õJjJa -W\ 

5j>^l $2 :jvä fLj gz. im & 

\jj jztj? JW «ÄiQjl jg 

M \jm&£'\ £ jJi ll*S Qjij 

>U oi :»LüSll : j A»-^i) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Kita umat yang terakhir (di 
dunia) tapi yang pertama pada hari Kiamat. 
Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita 
diberi sesudah mereka. Inilah hari (Jumat) di 
mana mereka berselisih tentangnya; besok 
(Sabtu) untuk Yahudi; dan lusa (Ahad) untuk 
Nash räni.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


.- - - Penjelasan.-. 

: kita yang terakhir di dunia, jZ 
: hanya saja. Ibnu Malik menjelaskan, 
pendapat terbaik menurut saya terkait kata 
adalah dijadikan kata pengecualian berarti; 
tapi, karena makna “kecuali” difahami dari 
kata-kata ini. Menurut yang masyhur, kata ini 
disertai 6' . seperti disebutkan dalam hadits 
ini; 4>\=$3l \yj\ ’^\ 3Z , menurut riwayat orang 
yang menyebut dengan lafal; *Sl $ 3Z , 


SHALAT JUMAT KETI KA MATAHARI 
SUDAH TERGELINCIR 

HADITS K.E-497 


ŠŠ U : j\J tüfr 4&I -WV 

iiÜ :jUj <üll Jy l* \\ :j gijUxJl 


Sahl m berkata, "Kami tidak tidur siang dan 
tidak makan siang kecuali setelah shalat 
üumat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
FirmanAHah Ta'ala: "Apabila telah ditunaikan 
shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi" (40)) 


-Penjelasan-- 

jrfS: SjJiSj jrfd artinya tidur di tengah 
siang, tbliitj : waktu tidur siang, iSjJSl : iilüi 
adalah pagi hari, kata ini muannats, iii*i> 
artinya makanan pagi, untuk itu, artinya 

makan pada pagi hari (sarapan). 


HADITS K.E-498 

$SS & :JVl # XL -tu 
ci jCa+jt j»J ÄjLaiM jüujj 4ill ^0 

(iwu .xA-l p ro: *\i 


294 










Salamah bin Al-Akwa' m berkata, "Kami 
shalat 3umat bersama Nabi £g. Kemudian 
setelah selesai kami bubar dan tidak ada 
bayangan dinding yang dapat kami jadikan 
untuk berteduh." 

(HR Bukhari, Kitab: "Peperangan" (6), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


DUDUK Dl ANTARA DUA KHOTBAH 


HADITS KJE-499 


Q& :jli U4I& <0Jl J*** 


5^11 u? <fj3u 'p 

(Ljli tJuLl i_>U tY :<(jl»J»I \\ 


ibnu Ümar ® berkata, "Rasulullah sü 
berkhuthbah sambil berdiri, kemudian duduk 
laiu berdiri kembali seperti yang kalian 
lakukan sekarang ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" { 11), Bab: 
Berkhotbah dengan berdiri (27)) 


HADITS KE-500 


: J15 <Ufr 4JJl 4JJl 

ui ji «iöj «ii\iK ildi 
fLj di äi 5^1 ^ 

!# j? !)'j ÖJ 5 ) $1 

(\l*il3j^jjiöiijiiii 

jj-Ul jü lij <_A» TK <—>bS" \\ lj (JjUJI *j^p-l) 
(SjySVaf- J^Lai Ja«J-I 


3abir bin Abdullahsss meriwayatkan, "Ketika 
kami sedang shalat bersama Nabi ig, tiba- 
tiba datang rombongan dagang yang 
membawa makanan. Orang-orang pun pergi 
menghampirinya, hingga tidak ada orang 
yang tinggal bersama Nabi 33 kecuali 12 orang. 
Maka turunlah ayat: Dan apabila mereka 
melihat perdagangan atau permainan, maka 
mereka bubar untuk menuju kepadanya dan 
mereka meninggalkan kamu ketika kamu 
sedang berdiri menyampaikan berkhutbah. ui 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat J um'at" (11), 
Bab: Apabila orang-orang meninggalkan 
imam pada shalat Jum'at, maka shalat imam 
bersama dengan orang yang tersisa tetap 
sah (38)) 

-Penjelasan - -. 

>: Unta. 

lj# ’J\ : Rebana yang ditabuh saat barang- 
barang dagangan tiba sebagai ungkapan rasa 
gembira dan pemberitahuan kedatangan 
barang-barang tersebut. 

l£Ji leilil: Ar-Raghib menjelaskan, J«jl artinya 
memecahkan sesuatu dan memisahkan 
antara satu dengan yang lain, seperti kata 
jUS- J* artinya membuka stempel surat. 
Dari sinilah kata £pjl J>1 il berasal, artinya 
suatu kaum berpencar. 


MEMPERSINGKAT SHALAT 
DAN KHOTBAH 


HADITS K.E-501 

“ti- >•' ‘ - , 

:J15 «AJLfr 4JJI <U*l Jju - 0 ‘\ 

"I li ”T_ ?<■»" •'I''- . ’T' 


su > • ' 


JcJ\ $ j&j &l gl\ 

(eUUG^Üj) 


5 Al-Jumu'ah: 12 


295 






JU lil ljL V r^l (_j|^ ; j A^i-t) 

(> L«J I J A £-a . > ^tllj iji*\ 


Ya'la bin Umayah m berkata, "Aku 
mendengar Nabi žjäjdi atas mimbar membaca: 
Mereka berseru: Hai Malik ....*" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang di antara kalian 
mengucapkan "amfn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 


HADITS KE-503 


AJtfr 4JJl <sfj Awl AJ -o*r 

* T? ■s*»' 

jij *j&£ *5® ÄI 4Š)I jll :JVS 

Ji j? bj 

^_jks)l ^ »U-1> »_jIj fo ujUS” W ^lidl Aa*j£»\) 

(i$~* ej~* 


-.- - - Penjelasan- 

JUU U: Nama malaikat penjaga neraka. 


SHALAT TAHIYATUL MASJID KETI KA 
IMAM KHOTBAH 


HADITS KE-502 


y * • .» 


J*- 5 *** ö?j jjb- -ö*T 


a Jl& AUl ÄjujM ^ 

J-a 9 :Jlf tS/ :JÜ C*JlÜ:jlil 

uit nr uitS* ^ :J (tijUiJI A>p-I) 


3abir m berkata, "Pada hari 3umat ada 
seorang laki-laki datang ketika Nabi 
sedang berkhutbah. Beliau laiu bertanya, 
'Apakah kamu sudah shalat?' Orang itu 
menjawab, 'Belum.' Maka beliau bersabda, 
'Shalatlah dua rakaatl.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat 3um'at" (11), 
Bab: Barang siapa yang datang ketika imam 
berkhotbah maka shalat dua rakaat yang 
ringan (33)) 


6 'Mereka berseru: Hai Malik, biarlah Rabb-mu mematikan 
kami saja. la menjawab: Kamu akan tetap tinggal (di 
neraka).' Az-Zukhnif: 77 


3abir bin Abdullah as berkata, "Rasulullah 
^ bersabda pada saat berkhuthbah: "3ika 
seseorang dari kalian masuk masjid dan 
imam sedang berkhuthbah atau telah keluar 
hendaklah ia shalat dua rakaat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud " (19), 
Bab: Tentang shalat sunnah dua rakaat dua 
rakaat (25)) 


BACAAN DALAM SHALAT JUMAT 


HADITS KE-504 
- v: .J! 


Õö «AAfr Atll öfj Sjj^A &\ -o*t 

£ r^i\ £ &S. &\ 

jp J j* j Ü-p P ^ 

^j\ 

S^Lo j (jõt l» c-Aj V :Äju»i-l «jbS* 3\ i5jt>uJI 

(ljuui-l ^jj^juiJI 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi gš dalam 
shalat 3umat membaca: Alif läm mõm tanzil, 
surat As-Sajadah, dan Hai atõ 'alal-insani 
hJnum-minad-dahri, surat Al-lnsän." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), Bab: 
Bacaan dalam shalat Subuh pada hari Jum'at 
( 10 )) 


296 






BAB 8 

SHALAT DUA HARI RAYA 


HADITS KE-505 
:Jw AJLP 4jji -0*0 


jjuLj aJip 4 JJl 'jjül ii JÜiJi OJL^i 

" Q } ^ 

si ,'iia i -r«s ,'?«•■-•* '~ *'** • ' 

1) «AJa*U J*3 \^äjLaä JLiXj 

' 0 

> •' * ,-y 

.Juu uJa£ 

• • 

jiüf ^ jdij a 2& Äi fr^ 

-I- g- • * Ž J* f-if si - ■'.•jf -» 

^b- ^ J-J» fJ «4*J 0*4? Oi? 

&l> lil ^J! : jüi j* AÜ 

:lfe \J> oi? jö jg Jfll (d£y£ olüj^l 

>• j M s>* 2 " 2 L•, U s- „ -u- T- sür 
Axi; jD ‘ ( j4'4 oly>l cJIä 3 Jp (jol 

^***4 ?^( 1^ ^ • y ■ S / • a i ■* j * S 

‘Aj jj J ju h .<.,»,* ^jSJuoiJ :Jb ^oju :l&_^C- 

£SÜi õ^ii ^5 yf :wü y=J flü :jii fi 

pL*^ «hc-y v_j\j W : ( jj4j = «J\ v-jllS" \f :j lüjVmJI 

( Am jJI pjj »LjJI 


Ibnu Abbas ss* berkata, "Aku pernah 
menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi 
lg, Abu.Bakar, Ümar, dan Utsman. Mereka 
semua melaksanakan shalat sebelum 
khutbah, setelah shalat baru khutbah. 


Nabi žg kemudian pergi dan aku melihat 
seakan beliau memberi isyarat dengan 
tangannya agar jamaah tetap duduk di 
tempatnya. Kemudian beliau melewati dan 
membelah shaf-shaf mereka hingga sampai 
pada jamaah wanita. Saat itu Bilal juga 
bersama beliau. Beliau kemudian membaca 
ayat: Wahai Nabi, apabila datang kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman untuk 
mengadakan janji setia. 1 Selesai membaca 
beliau bersabda: 

'Apakah kalian siap untuk itu?' Berkgtalah 
seorang dari para wanita itu, tidak ada 
yang berani menjawab selain dia, 'Ya/ 
Beliau bersabda, "Bersedekahlahl"Lalu Bilal 
membentangkan kainnya. Kemudian beliau 
bersabda, 'Ayolah, demi ayah dan ibuku/ 

Moka mereka melemparkan gelang dan 
cincin mereka ke dalam kain yang dibawa 
oleh Bilal/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Nasihat Imam bagi wanita pada hari 
raya (19)) 


-Penjelasan- 

jluit oi*i.: Aku menghadiri shalat Id. 

: Shalat Idul Fitri. 

£Sil õiäiiS : Jamak Hcj artinya cincin-cincin 
besar yang dikenakan di tangan, dan kadang 


1 Al-Mumtahanah: 12 


297 





dikenakan di jari-jari käki, pendapat lain 
mengartikan; cincin-cincin tanpa mata, 
bentuk jamak lain kata ini adalah olScS. 


HADITS KE-506 

| } • + ii . * ^ i | • «■» • , #* i • ^ 

U4JI& 4 JJl 4 Jdl .V 

— «i*** 

J43I jg fLj A&. ÄI & f\3 :j\i 

jjiy uil *40^ «SUiiu id <jd 

ijSb aj jp jij ;ulii jS 

531^1 iUllI ^3 ogS jLa? jSbj 

*»^ ^ 

»LjJI ÜäC-jA W :^jW lj 4>-^>.|) 

(-4*)' fji 


Ibnu Abbas dan Dabir bin Abdullah berkata, 
"Tidak ada azan dalam shalat Idul Fitri dan 
Idul Adha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), Bab: 
Orang yang berjalan dan yang menunggang 
kendaraan menuju shalat Id dan shalat 
sebelum khotbah tanpa azan dan iqamat (7)) 


HADITS KE-508 

■T "•?■*?? >** >i.l . ,S" *. ■» * - 

(4JIX' 4MI Csfej ^1 - 0 *A 

5 % õfci <S äjdu 4 4 ^sJm oli Jj 

e^LaSl Jüu £jaÜ-l dlj <^ÜäJI pj Õ^dlb 

JJ uJjSjJIj i_jL Y 1-jbS” VT :j <i*p-t) 

(õÜJ Nj jlil jüu iJai-l jjõ ULdJI 


Dabir bin Abdullah ® berkata, "Pada hari 
Raya Idul Fitri Nabi jg berdiri laiu shalat. 
Pertama beliau shalat kemudian khutbah. 
Selesaikhutbah beliau turun (dari mimbar) dan 
mendatangi jamaah wanita untuk menasihati 
mereka, beliau bersandar pada tangan Bilal. 
Sementara itu Bilal membentangkan kainnya 
agar para wanita memasukkan sedekahnya 
ke dalam kain tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Nasihat Imam bagi wanita pada hari 
raya (19)) 


HADITS KE-507 


< 0)1 


(X % (X & 'k cM P 


<Jl Vj-C^L) ,^*«11 vb ^ VT *>j>l) 

(i^ÜJ Nj ^jljt jju <Lki-l (JujJI 


Ibnu Abbas m menyampaikan kepada Ibnu 
Az-Zubair pada awal ia dibaiat sebagai 
khalifah, bahwa tidak ada azan dalam shalat 
Idul Fitri, tapi khutbah setelah shalat. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" ( 13), Bab: 
Orang yang berjalan dan yang menunggang 
kendaraan menuju shalat Id dan shalat 
sebelum khotbah tanpa azan dan iqamat (7)) 


HADITS KE-509 


5£ : J\l :l«4‘- c> AUl C$?J ~ 0 *^ 

J=»#j «fbj diail Jpj 

ai>j3oWsi'SiU 

(-U*Jl Jju tJaiLi jIj A ^jjJLiJI ■—VT: j 


Ibnu Ümar ® berkata, "Rasulullah Abu 
Bakar, dan Ümar shalat dua hari raya sebelum 
khutbah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Khotbah setelah shalat Id (8)) 


298 




HADITS KE-510 

Jj-<y 5^ «JJjJji-l <X+A u i yl -ov 

j4\ # jdij a& äi 4in 

<õ}Uall Aj IjLj *£$£» Jjts jl 

^13 ^öi Jjiü #a J>l; fS 

4 &*& 'JM £ 

^ i ^ ^ 

? -Jt** »f ■»-1^- ,?•« .*•..•■» •{ »• * -i> 
jj»u jl iAÜKl tli*J «Jäi; jl Jujj JD 

i - •' si 
.l-SysdJJ |U 5AJ 

# jp ^ JS fli >1 jtf 

«■» _ «»» 

(_juöl 4^1 cAÄJXjl jA^I jAj ‘OSjj^® 

jj ji^ j&? ^ ‘^4 j' 

? '' • f "f*- "-:i' *f j* •» ■> i- • - i' ? s.. 

Jl AjA^yJ Jl JUjJ Jlj^* bj* (CJuall 

J*9 <-Ja?*3 £AJjW <^Juä3 <Ajj.J OJUäÄ 

• i • - ,-? ' n £< s .£.5? >T J li? ,I| S >| 
JJ «X*x*4i Ui :^LA3 4jjfj :4J oJla 3 {ö^W$*f! 

5 j&ij <fIMu :diil {( üJü u iiS 

6 d jjiig j&LJ jj jtäi ji: jul <flM 

Süldil J*3 I^JLääS 

J*oll Jl ujL 1 r^-UxJl L_>US" VT :J (JJjtiiJl *j>^A-l) 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Pada hari raya 
Idul Firi dan Adha Rasulullah $5 keluar ke 
lapangan. Pertama kali yang beliau kerjakan 
adalah shalat. Selesai shalat kemudian beliau 
berdiri menghadap jamaah yang tetap 
duduk di barisan mereka. Beliau memberi 
pengajaran, wasiat, dan memerintahkan 
mereka. Apabila beliau ingin mengutus 
pasukan, maka beliau sampaikan, atau jika 
beliau hendak memerintahkan sesuatu maka 


beliau memerintahkannya. Setelah itu beliau 
berlalu pergi." 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Manusia 
senantiasa melaksanakan (tata cara shalat 
hari raya) seperti apa yang beliau laksanakan, 
hingga pada suatu hari aku keluar bersama 
Marwan —yang saat itu sebagai Amir di 
Madinah—pada hari raya Adha atau Fitri. 
Ketika kami sampai di tempat shalat, di sana 
sudah ada mimbar yang dibuat oleh Katsir 
bin Ash-Shalt. 

Ketika Marwan hendak naik mimbar 
sebelum shalat, aku tarik pakaiannya dan 
ia balik menariknya. Kemudian ia naik 
dan khutbah sebelum shalat. Maka aku 
katakan kepadanya, 'Demi Allah, kamu telah 
mengubah (sunah).'" 

la menjawab, "Wahai Abu Sa'id. Apa yang 
engkau ketahui itu telah berlalu." 

Aku katakan, "Demi Allah, apa yang aku 
ketahui lebih baik dari apa yang tidak aku 
ketahui." 

Laiu ia berkata,. "Sesungguhnya orang- 
orang tidak akan duduk (mendengarkan 
khutbah kami) setelah shalat. Maka aku buat 
(khutbah) sebelum shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya " (13), 
Bab: Keluar menuju tempat shalat Id yang 
tidak ada mimbarnya ( 6 )) 

-Penjelasan- 

&u ü jt jjji &K õü : Sekelompok pasukan 
keluar ke suatu arah. 

k&ji jt iy: Ingin naik ke atas mimbar. 

oj44o : Jabadz adalah salah satu dialek 
untuk kata jadzb (kemarau), pendapät lain 
menyatakan, penulisan jabadz terbalik. 


299 






PEREMPUAN BOLEH MENGHADIRI 
SHALAT DUA HARI RAYA DAN 
MENDENGAR KHOTBAH BERLAINAN 
TEMPAT DENGAN LAKI-LAKI 


HADITS KE-511 


* 

:cJl5 I 4 ifr <UJl Lke. f 1 

gjiii 013 SJ ^ 5 ? 

\ Z”', • -• I • Z' s ~' 

Jjõuj 

äi a^j u; cj\i ySui & 

:J\I (oCL> l$3 jIoJ UtJL>-l 

ij S^L<aJI <->L T :;^La)l i_jbS" A 

(v-AjJI 


Ummu Athiyah ® berkata, "Kami 
diperintahkan untuk mengajak keluar (wanita) 
haid dan wanita yang dalam pingitan pada 
dua hari raya, sehingga mereka menghadiri 
jamaah kaum muslimin dan seruan mereka. 
Dan wanita-wanita yang haid menjauhi 
tempat shalat mereka." 

Seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, di 
antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?" 
Beliau menjawab, "Hendaklah temannya 
meminjamkan jilbab miliknya kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: 
kewajiban mengenakan pakaian dalam 
shalat (2)) 


...Penjelasan- 

j £&-\: Jamak Jisti. 

jj ii-' i»ijS : Wanita-wanita yang mengenakan 

" • j, 

penutup, jji-i adalah salah satu sisi ruangan 
rumah yang diberi tirai penutup tempat anak 
perawan, bentuk jamak kata ini adalah 'jU-. 


iuL*- $ jilJ: Bagaimana ia menghadiri shalat 
Id sementara ia tidak memiliki jilbab? Ini 
setelah ayat hijab turun. 

jj: meminjamkan salah satu jilbabnya 
kepada si gadis yang tidak memiliki jilbab 
tersebut. 


BOLEH MENGADAKAN PERMAINAN 
YANG BUKAN MAKSIAT PADA HARI 
RAYA 


HADITS KE-512 


£0 :cJ\5 I4IC. äi Lii Ic -o\f 


:iiJÜ vi>Uu j»jj cJjUj Ui jClL 

jJi jul oSiiL 
a ^ äi ii 

JaSI jJjJXjJI li— <—jU f ^Juajl v_»bS" Yf :j (jJjlivJI 


w 

Aisyah & berkata, "Abu Bakar masuk ke 
rumah dän ketika itu ada dua gadis Anshar 
yang sedang menyanyikan syair yang sering 
diucapkan kaum Anshar pada perang Bu'ats." 


Aisyah melanjutkan kisahnya, "Kedua gadis 
tersebut tidak pandai bersenandung. Maka 
Abu Bakar pun berkata, 'Apakah seruling- 
seruling setan (kalian perdengarkan) di 
kediaman Rasulullah Peristiwa itu terjadi 
pada hari raya. Maka bersabdalah Rasulullah 
jg, 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap 
kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini 
adalah hari raya kita."' 


300 







(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Kebiasaan dua hari raya yang dapat 
dilakukan oleh kaum Muslimin (3)) 

---Penjelasan--— 

cJ Uj : Kata-kata yang diucapkan 
sebagian di antara mereka terhadap sebagian 
lainnya, entah kata-kata membanggakan diri 
atau celaan. 

$ : Nama sebuah benteng yang di 
dekat benteng ini pernah terjadi sebuah 
peperangan antara Aus dan Khazraj yang 
menimbulkan banyak korban tewas, Aus 
mengalahkan Khazraj, peperangan ini terus 
berlangsung selama seratus duapuluh tahun 
lamanya, hingga Islam datang laiu Allah 
menyatukan mereka karena berkah Nabi žg. 

£V£li)l jrttyl : jamak jUjJi berasal dari 

akar kata artinya suara yang bersiul, juga 
disebut untuk suara merdu dan nyanyian, 
juga disebut untuk seruling, alat ini dikaitkan 
dengan setan karena melalaikan, karena 
kadang alat ini menyibukkan hati dari 
berzikir. 

Uj üf ilöj : Menampakkan kegembiraan 

pada hari itu termasuk salah satu syiar 
agama. Hadits ini dalil bolehnya mendengar 
suara perempuan meski bukan budak, 
karena Nabi tidak mengingkari Abu Bakar 
kala mendengar suara tersebut, bahkan Nabi 
3 g mengingkari pengingkaran Abu Bakar. 
Seperti diketahui, mendengar suara seperti 
ini hanya dibolehkan ketika dipastikan 
terhindar dari fitnah. 


HADITS KE-513 


4JJI £jp j£3 :cJ\J -oyr 

Q0S cfLj & iii \fe> 


sjuj* :j\ij «>4 $ jzsj 

««» ■" d 

*3* jJU äi & £* 

UjiS :jui cfLj &\ ^ 4Š)t 

cib tfu iui>5 jjjSJu aIš 
&£& : JU Ui} «fLj *3* äi 


Jäj Jp «otI jj ^Üli |9ju :cJla3 

: jli ciu li! j* 5ji}i £ u; :Sfö 

: jvl jUi :cJJ tiCU- 

«—»l<_A j t VT (jylitJI «>pl) 

(juJI 


Aisyah berkata, "Rasulullah M masuk 
menemuiku ketika di sisiku ada dua budak 
wanita yang sedang bersenandung 
dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats. 
Maka beliau berbaring di atas tikar laiu 
memalingkan wajahnya, kemudian masuklah 
Abu Bakar membentakku, 'Seruling-seruling 
setan (kalian perdengarkan) di hadapan 
Nabi ^(' Rasulullah £g lantas memandang 
kepada Abu Bakar seraya berkata, 
'Biarkanlah keduanya.' Setelah beliau tidak 
menghiraukan lagi, aku memberi isyarat 
kepada kedua sahaya tersebut agar lekas 
pergi, laiu keduanya pun pergi. 

Biasanya pada Hari Raya orang Sudan 
memainkan tombak dan perisai. Entah aku 
yang meminta atau beliau yang menawarkan 
kepadaku, 'Apakah kamu ingin melihatnya?' 
Aku jawab, 'Ya, mau.' Maka beliau 
menempatkan aku berdiri di belakangnya. 
Pipiku menempel pipinya. Beliau berkata, 
Teruskan, wahai Bani Arfidahl' Demikianlah 
sampai aku merasa bosan laiu beliau berkata, 
'Sudah cukup?* Aku jawab, 'Ya, sudah.' Beliau 
laiu berkata, 'Pergilah.'" 


301 






(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Raya" (13), 
Bab: Bermain tombak dan perisai kecil pada 
hari raya (2)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "lihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Bermain dengan tombak 
danselainnya (79)) 


• Penjelasan • 


jjlli : Bentuk tunggal dari kata iSjj artinya 
perisai yang terbuat dari kulit tanpa 
menggunakan kayu. 


:J\5 ü|3 «jiy dz Jii Ji dlb v2)S 


: Ini keraguan Aisyah atas apa yang terjadi, 
apakah Nabi jg mengizinkan hai tersebut 
sejak awal, ataukah atas permintaan Aisyah. 


j li- Jc iii-: Saling menempel. 

flijt g U : Julukan orang-orang Habasyah, 
pendapat lain menyebut; nama jenis untuk 
mereka, pendapat lain menyatakan; nama 
kakek terbesar mereka. 


dülli-: Sudah cukup bagimu sampai di sini, 
dengan membuang hamzah istifham yang 
diperkirakan. 


...Penjelasan.-. 

: Menjulurkan tangan kepada sesuatu 
untuk mengambil jika jaraknya dekat, namun 
jika jarak benda yang hendak diambil jatuh, 
maka kata yang digunakan adalah 
tanpa alif. 

: Kerikil-kerikil kecil. 

jLiliii : Melempari mereka dengan kerikil- 
kerikil kecil. 


HADITS KE-514 

*** 1 - - j,*,' ? > • * 

ASS OjJjA (^1 tio j » - OU 

Äi il* 1 G 

'jAjC’ U p j CO :JUd 

olj Y^ iLji-l 01 

(Uyij 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika orang- 
orang Habasyah memainkan tombak mereka 
di hadapan Nabi š£| tiba-tiba Ümar masuk 
laiu mengambil kerikil dan melemparkannya 
kepada mereka. Maka beliau bersabda, 
"Biarkanlah mereka, wahai Ümar.'" 


302 









BAB 9 

SHALAT ISTISQA’ 


HADITS KE-515 


ÄI ^)l5? <£> # ÄI xJt -0>e 

täj cJJl JlzL\ jd^j *1& 

ij »bj)t ljIj t ;»LiL..£-N' pdS \6 :j ijljLkJl 


Abdullah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi 
3Ü pernah shalat Istisqa' (minta hujan) laiu 
membalik sorbannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Istisqa'" (15), Bab: 
Mengubah posisi selendang ketika berdoa 
dalam shalat Istisqd (4)) 

..Penjelasan-- 

ii \>2 4JÜ : Beliau membalik surban kala 
menghadap kiblat dalam shalat istisqa', 
yang kanan diletakkan di kiri dan yang kiri 
diletakkan di kanan, sebagai ungkapan rasa 
optimis perubahan kondisi kemarau yang 
beliau alami menjadi subur dan lapang. 


MENGANGKAT KEDUA TANGAN 
DALAM DOA ISTISQA’ 


HADITS KE-516 

: j\l ilfr Äi £fj liUU j> ^S\ -©n 

äii gS H ps & lp & 

^13 ^ AjlfrJ JA 


,jb ^U^ll ui, tT v.aIiS' \o 


Anas bin Malik s© berkata, "Nabi sü tidak 
pernah mengangkat tangannya saat berdoa 
kecuali ketika dalam doa istisqa/ Beliau 
mengangkat tangannya hingga terlihat putih 
kedua ketiaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Istisqa'" (15), 
Bab: Imam mengangkat tangan dalam shalat 
Istisqa' (22)) 


DOA DALAM ISTISQA’ 


HADITS KE-517 


Jollil cJttfI :Jll <iÜU jt j-il “®W 
Ujud tjJuwj a Jl& 4Jul ^1 pp* fjp a*** 


303 






•£* $ 44JÜI fLj g* äi j* 

<jUil 4&I Jj*uj lj :JUl <^Vj£’l fll 

i# Uj oftg^l \sS äi y\J <juJl £lg 

4*^J ^ 5-itJ <k«jü ticjS jlllll ^ 

^ Jj5 (3 P <kf‘ 4>^Ji Jtt ji- 

cH feai Jp J>- »>r? 

(oijl 5r?j ^ £®j* UJklš «jÜuuj UI& äi 
^Ül iSjpsj I a*JM Jj jI)} toiJI Sjuj 

ä' J>j l3 :JUl ‘ojitf- JV5 jl ^l>*jl i*JJi 

-s u äi £iil jdi ji>j adi fSjs 

ui Vj ^ ^iii :jul 

äIjO^I OjUöj cugftjl Sll ol^blil U»>U 

*<jjž $3 Ji43 ‘6^-1 Jif 

ii>ji>- *)ll Jl>I 

<Jai-l j » l. S ....J. < s lil VjjU ro \\ *j^i-l) 

fji 


Anas bin Malik berkata, "Pada masa Nabi 
žg manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi jgj 
sedang berkhutbah pada hari Jumat, seorang 
Arab badui berdiri dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah, harta benda telah binasa dan 
telah terjadi kelaparan. Berdoalah kepada 
Allah untuk kami.' 

Maka beliau mengangkat kedua tangannya 
berdoa. Pada saat itu kami tidak melihat 
awan di langit sedikit pun. Namun, demi Zat 
yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh belum 
lagi beliau menurunkan kedua tangannya, 
gugusan awan telah datang membumbung 
tinggi laksana gunung. Dan belum lagi beliau 
turun dari mimbar, aku melihat hujan turun 
membasahi jenggot beliau jjg. 


Maka kami diguyur hujan pada hari itu, 
keesokan harinya, lusa, dan seterusnya 
hingga hari Jumat berikutnya. 

Pada Jumat berikutnya, orang Arab badui 
tersebut atau orang lain berdiri berkata, 
'Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang 
roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, 
maka berdoalah kepada Allah untuk kami.' 
Beliau laiu mengangkat kedua tangannya 
dan berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan 
di sekeliling kami dan jangan sampai 
menimbulkan kerusakan kepada kami.' 

Beliau memberikan isyarat dengan tangannya 
pada awan dan menyingkirlah awan itu. Saat 
itu kota Madinah menjadi seperti (dikitari) 
danau dan lembah Qanäh mengalirkan air 
selama satu bulan. Dan setiap orang dari 
berbagai pelosok selalu membicarakan hujan 
yang lebat tersebut."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Jum'at" (11), 
Bab: Shalat Istisqa' dalam khotbah pada hari 
Jum’at (35)) 


--Penjelasan-- 

hi : Kemarau yang sangat. 

Juh Sili: Hewan-hewan mati karena tidak ada 
rerumputan yang dimakan. 

JuJl : Karena tidak adanya makanan 
karena hujan tertahan dan tidak kunjung 
turun. 

icji : Potongan awan, atau awan tipis yang 
berlalu di bahwa awan banyak seakan 
naungan. 

4*U»1N jtS: Awan bergerak dan menyebar. 

Jld-I Jlüt : Laksana gunung karena sangat 
banyaknya awan. 

jSUcj : Turun dan menetes. 

U^klS: Kami mendapatkan hujan. 

Uij*: Nashab sebagai zharaf, yaitu pada hari 
ldta ini. 

Õji: Turunkanlah hujan di sekitar kami. 


304 





Slj : Jangan Engkau turunkan hujan 
kepada kami. 

: Tersingkap atau membulat seperti 
bentuk kantong baju. 

iiji-l: Dijelaskan dsdam An-Nihäyah, ia adalah 
lubang berbentuk lingkaran yang lebar, dan 
setiap lubang yang tidak diberi bangunan 
namanya jaubah, maksudnya awan dan 
mendung mengelilingi segala penjuru 
Madinah. Al-Qasthalani menjelaskan, 
jaubah adalah celah bulat di awan, artinya; 
kami keluar sementara awan dan mendung 
mengelilingi Madinah. An-Nawawi 
menjelaskan, jaubah adalah celah. Artinya; 
awan-awan berserakan meninggalkan 
Madinah dan berbentuk memutar di sekitar 
Madinah, sementara Madinah tidak lagi 
berawan. 

•ViS Ijjl j \lj : ber-i'rab ra/a'sebagai badal 
kata , dan ia ghairu munsharif karena 
ta‘nitsdm ‘alamiyah, karena adalah nama 
lembah tertentu di antara lembah-lembah 
Madinah, yaitu hujan turun di sana. 

Sji-l: Hujan lebat. 


MEMBACA TA’AWUDZ KETI KA 
MELIHAT ANGIN (KENCANG) DAN 
AWAN; GEMBIRA MELIHAT HUJAN 


HADITS KE-518 


:cJü dflc- ÄUl -oM 

^ X just iSi äi ^äi 

ife jSSSj «cÄ #6 j# 

AmoIc cjjiu a!i« miil OjIii<I lib 

<s 5jSl U Alft ÄI J* {jjlJl JIÜ (iUi 


jJlU sjf; vffi) fjs jvl ää 

SflKrtSa}? 

:JjS j »!»■ U ijL 0 : ( jli.| »ju : j <j-p-l) 

<S±> On Lr 4 yy 


Aisyah q© menceritakan, "Apabila melihat 
awan mendung di langit. Nabi mõndar- 
mandir; keluar masuk (rumah) dan raut 
mukanya berubah. Apabila hujan turun, 
beliau gembira. Maka Aisyah menanyakan 
hai itu. Nabi ^ menjelaskan, 'Aku tidak tahu, 
mungkin saja awan itu seperti yang dikatakan 
oleh kaum ('Ad): Maka tatkala mereka 
melihat azab itu berupa awan yang menuju 
ke lembah-lembah mereka " M 

(HR. Bukhari, Kitab; "Aiva/ Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang firman Allah Ta'ala: "Dia lah 
yang meniupkan angin (sebagai) pembawa 
kabar gembira dekat sebelum kedatangan 
rahmat-Nya (hujan)" (5)) 

..Penjelasan. 

£ &J -: Ü^lil adalah tempat kuda, arti 
kata ini adalah awan yang dipastikan akan 
menurunkan hujan. 

iie (s'jL : Rasa takut hilang dari diri beliau. 


ANGIN SHABA DAN DABUR 

HADITS KE-519 
*» . 

^ll |^)l il^lfr ^Jl ^jjl — o\S 

CjaJU Ojvai :J\S tjju^ 4JJl 

jjftu & 


1 Al-Ahqäf: 24 


305 







(_^JI JjJ <_>lj Tl v-ibS” \o : j <L>^ä-l) 

(L*a!L iZij+ai jJuy <Sc- <ÜJl 


Ibnu Abbas es meriwayatkan bahwa Nabi 
igg bersabda: "Aku ditolong dengan angin 
Shaba (angin timur) sedangkan kaum 'Ad 
dibinasakan dengan angin Dabur (angin 
barat)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Istisqa'" (15), 
Bab: Sabda Nabi , "Aku ditolong lewat 
perantara angin timur" (26)) 

...Penjelasan--— 

llLlli : Angin yang datang dari arah 
punggung Anda ketika kau menghadap kiblat 
dan Anda berada di Mesir, angin ini juga 
disebut qabul, karena arahnya bersebelahan 
dengan pintu Ka’bah, lantaran angin ini 
berhembus dari sebelah timur matahari, 
Nabi ditolong dengan angin ini dalam 
perang Ahzab, saat itu para sekutu berjumlah 
12 ribu personil kala mengepung Madinah, 
All ah kemudian mengirim angin timur 
yang dingin dan kencang kepada mereka di 
tengah malam dingin, hingga tanah menerpa 
wajah mereka, memadamkan api mereka, 
mencabut tenda-tenda mereka, dan mereka 
kalah tanpa perang. 

%: Kaum Hud. 

: Angin yang datang dari arah wajah 
Anda ketika Anda menghadap kiblat, angin 
ini berhembus dari belakang pintu Ka’bah, 
angin ini tidak membawa manfaat apapun, 
disebut ‘aqim yang secara bahasa berarti 
mandul, karena angin ini membinasakan 
kaumAd. 


306 






BAB lO 

SHALAT GERHANA 


HADITS KE-520 


OjLu» :cJl! AÜl Äiolt —of* 

«^tšiu fLj *3* &i J* jÄi j_pj 

ju jUSli ^5j ju <j»CiJl JUsli ^IÜ 

ju j>Qji 5ji jij qcä\ ju;ü f \l 

^ £ sjj^l &£j» žjijij tÄ» JUÄ 

U jjj &\I)I stfj)l o&ljl Jis6 

.,pljl cJil Jj JjiSl <jjVl 3 jü 

Sj: j\S caIe ji?3 äi «jasii 

jLLu^cJL) Sl (AUl oCl Jj* j\HjT^1a 3}3 jilLUl 
äi i^c-Sü dUi j ’jj\j \l$ <aj ci- Sfj oja 
UuSdlJ :jvl p $L>j ljj?Sj 
«&f 0 jf s# a>: 6? äi õtf sif *^6* 

ja^Muhi jil&i u jj^Juü äi£ iii c 

i3 Ajjuall <_jL { :j (JljVidl 

(õ^l\ 


Aisyah <33 menceritakan, "Pernah terjadi 
gerhana matahari pada zaman Rasulullah 
5 ^, laiu beliau shalat bersama orang-orang. 
Dalam shalatnya, beliau berdiri lama, 
kemudian rukuk juga lama. Kemudian 
berdiri lama lagi tapi tidak selama yang 
pertama. Kemudian rukuk lama lagi tapi tidak 
selama yang pertama. Kemudian beliau 
sujud lama. Kemudian beliau mengerjakan 
rakaat kedua seperti pada rakaat yang 
pertama. Setelah selesai shalat, matahari 
telah tampak kembali. Kemudian beliau 
berkhutbah kepada orang banyak, beliau 
memulai khutbahnya dengan memuji Allah 
dan mengangungkan-Nya, laiu bersabda: 
'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Gerhana (matahari dan bulan) terjadi bukan 
karena mati atau hidupnya seseorang. 3ika 
kalian melihat gerhana, maka banyaklah 
berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan 
shalat, dan bersedekahlah.' 

Kemudian beliau meneruskan, 'Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, tidak ada yang 
melebihi kecemburuan Allah kecuali saat 
Dia melihat hamba laki-laki atau hamba 
perempuan-Nya berzina. Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, seandainya kalian 
mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya 
kalian akan sedikit tertawa dan banyak 
menangis.'" 


307 



(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Bersedekah ketika gerhana (2)j 

--Penjelasan.. 

jLlln clü : Abu Hatim menjelaskan, ketika 
sebagian cahaya matahari lenyap disebut 
kusuf, sementara jika semua cahayanya 
lenyap disebut khusuf. 

JLlllI cJil : jemih dan cahayanya kembali 
lagi. 

: rafa’ sebagai kata sifat mengaeu 
pada tempat, khabar- nya dibuang; l$ ’£y. 

õ? : Terkait dengan , (j>) dibuang 
sebelum (o') diqiyaskan pada kata j*.- ». 

jlltt U : andai kalian mengetahui apa 

yang aku ketahui dari keagungan Allah dan 
besarnya siksa-Nya terhadap para pendosa, 
andai kalian mengetahui beratnya hukuman 
Allah, dan segala peristiwa menakutkan pada 
hari kiamat, dan setelahnya. 

\j£ Sqž : Tentu kaüan sedikit 
tertawa dan sering menangis, karena kalian 
memikirkan apa yang kalian ketahui dari 
semua itu, sedikit dalam hadits ini artinya 
tidak ada, seperti kata-kata berikut; qalilut 
tasyakki artinya tidak pernah mengeluh, dan 
firman Allah , " Maka hendaklah mereka 
tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai 
pembalasan dari apa yang selalu mereka 
kerjakan.” (At-Taubah: 82) 


HADITS KE-521 


aIIc- 4JJl *^1 rjj äj&e. -on 
jCS- ^ :cJ\I tjjuj 

iJuaÄ jl tjJuJ ^JlC- 4jjl 

^ &i 41)1 f^lii ,j*£ *53 




133 fjj fui «ii- ja m ^ 

jš ju i 5*13531 J* Jii (J S*1J| 

iil JÖj iSj iixf fri Äl :JV5 p 
«iüi Jif Sj^ll £*5j)l ££ JlŠ ju ju 
ciss-13 *oii?ii gji jiiiii 

ii jp j5Ö fil p «J^iS; ji JJ jUlii 

S il otf J* 0 lii :jli j[S <&1 Ja lu 

uij^vj iSb % 0\ oja giLil 

õSl^ll jlljijili 

(j ^L»yi <Lki. (_j\j t M :j LSjVirJl 4»^i-I) 

(<J^£)i 


Aisyah, istri Nabi jgjj meriwayatkan, "Pernah 
terjadi gerhana matahari pada masa Nabi 
Beliau pergi ke masjid laiu orang-orang 
berbaris di belakang beliau. Laiu beliau takbir 
dan membaea surat yang panjang. Laiu 
beliau takbir dan rukuk dengan rukuk yang 
panjang, laiu mengueapkan: Sami'allõhu 
liman hamidah. Beliau tetap berdiri, tidak 
sujud. Kemudian beliau membaea surat yang 
panjang, namun tidak sepanjang baeaan 
yang pertama. Laiu takbir dan rukuk dengan 
rukuk yang panjang, namun tidak sepanjang 
rukuk yang pertama. Laiu mengueapkan 
Sami'allõhu liman hamidah, terus sujud. 

Setelah itu, beliau meneruskan rakaat terakhir 
seperti itu. Maka beliau menyempurnakan 
empat rakaat dengan empat sujud. Matahari 
telah tampak kembali sebelum shalat selesai. 
Setelah itu beliau berdiri, memuji Allah 
dengan pujian yang pantas untuk-Nya, beliau 
bersabda: 

'Keduanya adalah dua tanda dari tanda- 
tanda kebesaran Allah. Gerhana terjadi 


308 







bukan karena mati atau hidupnya seseorang. 
üika kalian melihat kedua (gerhana), maka 
bersegeralah mendirikan shalat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Khotbah seorang imam ketika gerhana (4)) 

--Penjelasan- 

Jii: Yaitu orang-orang berbaris, shaff 
adalah kata lazim (tidak memerlukan obyek), 
artinya aku meluruskan mereka 
laiu mereka meluruskan barisan. 

: Pola kata ifta’ala dari kata qira’ah. 

11*: maksudnya gerhana matahari dan bulan. 

Ua^V} : Ketika kalian melihat gerhana 
matahari dan bulan. 

: Berlindunglah dan mengarahlah. 


HAD1TS KE-522 


:oJ\i 4Jjl (sfcj kioji- -oU 

gi, &\ } VSs« 

«idj £>j yS sjlfiS £% ^ £ Sjy* 

iii-Ts si -; 0 .; •. si 

VAUÄ3 

U^l : j\S p 4 tdüi j3 fi <jS^j 

j£. IjLj <*Ua jSfj «u)t otf ^ 

j? & £& £cij JÜ 0 ^ £% 

* ,?,o. <tr •? *• \ •st s- *i> > 

& \JÜ2S A>1 j! -Ujl £L>\j JM MJSj 

d 5 JJjj cflljf oi4 «#i 

«O^J-ts (Uoaj jüad£ jaJLjA- 

— ** .li a^t ^ i "* * * £ * -* 


iždä lil <—Aj \\ j v>bS” T\ : j 

(^IjUdl 


Aisyah ^ meriwayatkan, "Ketika terjadi 
gerhana matahari. Nabi jgjj mendirikan 
shalat. Beliau membaca surat yang panjang 
laiu rukuk dan memanjangkan rukuk. Setelah 
itu beliau mengangkat kepala laiu memulai 
membaca surat yang lain, laiu ruku lagi 
sampai menyempurnakannya dan kemudian 
sujud. 

Kemudian beliau melakukan seperti itu lagi 
pada rakaat kedua kemudian setelah selesai 
beliau bersabda: 'Keduanya adalah dua 
tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika 
kalian melihat keduanya (gerhana), maka 
dirikanlah shalat hingga selesai gerhana itu. 
Sungguh, di tempatku ini, aku telah melihat 
segala sesuatu yang telah dijanjikan bagiku. 
Sampai-sampai karena telah diperlihatkan 
padaku maka aku ingin mengambil setandan 
anggur dari surga. Itu (terjadi) ketika kalian 
melihat aku maju. Dan sungguh aku melihat 
jahanam yang apinya saling membakar satu 
sama lain. Itu (terjadi) ketika kalian melihat 
aku mundur. Dan aku melihat di dalamnya 
ada Amru bin Luhai dan ialah orang yang 
pertama-tama mengadakan Sa'ibah.'"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Amalan dalam Shalat" 
(10), Bab: J/ka ada binatang lepas yang 
lewat depan orang yang sedang shalat (11)) 

-Penjelasan- 

IaUu ji: Yaitu selesai rukuk. 

H«Sj: Maksudnya matahari dan bulan. 

liUS tS}» : Ketika kalian melihat gerhana 
seperti ditunjukkan kata; dJLü- 


1 5a'ibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana 
saia lantaran sesuatu nazar. Seperti, Jika seorang Arab 
Janiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang 
berat, maka ia biasa bemazar akan menjadikan untanya 
sebagai sa'ibah bila maksud atau perjalanannya berhasii 
dengan selamat. Lihat AI-QuKan terjemahan, Depag. 


309 








C&j: Sesuatu yang dipetik dan dipanen, sama 
seperti kata dzabh yang berarti madzbuh, 
maksudnya adalah setandan anggur. 

oiii: Aku lantas. 

\ 

lai:: Karena neraka sangat berkobar 
dan menyala-nyala laksana gelombang 
lautan yang saling menumpuk satu sama lain, 
artinya memecahkan dan mematahkan. 

i^: ku membiarkannya dan aku biarkan dia 
pergi semaunya. 

: Jamak iil iS\ yaitu sedap unta yang 
dilepas-bebaskan untuk suatu nazar. Dulu, 
ketika seseorang bemazar pulang dengan 
selamat dari suatu perjalanan, sembuh dari 
penyakit, atau yang lain, ia berkata, "Untaku 
bebas-lepas,” kemudian unta ini tidak boleh 
dihalangi untuk minum ataupun makan, 
susunya tidak diperah dan tidak ditunggangi. 


TERSEBUTNYA SIKSA KUBUR KETIKA 
GERHANA 

HADITS KE-523 

^Jlc- -uil J** -otr 

•d^VC'1 G*j\JL3 \ {aJUj 

4i\ Jlislc. cJUi jiiii õlle ü*\ 

« *** ai * lötl * '•‘"'*1 A •T-' I ? 

U J JÜl (aJU^ aJlC' 4jJi 

äu : jd^3 Äi J6 ii jiil 
6b *ja6j Äi äi jj-Lj £g 

Iju? ^9-Ji õllfr 

«ji^S *5* äi J6 il jjij ^1 

iSCä j» lil ioi\jj c ( ^u ^15 


aa f lil gj p tyb \©j?j gj fS .5*015 
£& p 1 f ü5i õji jij .Si^e 
£j . 45 V 1 gjž> 6 ji Ä &ÕE 

»CäM õji Jftj J? li.Ui »Uš J li 15 

fKj# g#» Oji Jij &JZ 8& & p 
& p 0\ 5ji jij &J> U 13 f ü 
£j £ hJ$I g#)l 5ji jij .SlijE 6j?j 

p <JJij õ? iil ;ü ü jiiS. JjpJg 

i* v s 'CT •!'- 


^iil o!j 6 # 51 juytf 

i_j| jx. jycJI ijl V : j (jJjli-JI 

(<_Jj_S3l (j jjS\ 


Aisyah, istri Nabi meriwayatkan bahwa 
ada seorang wanita Yahudi datang bertanya 
kepadanya, "Apakah Allah akan melindungi 
Anda dari siksa kubur?" Maka Aisyah 
menanyakan hai itu kepada Rasulullah jg, 
"Apakah manusia akan disiksa dalam kubur 
mereka?" Rasulullah gg laiu menjawab, "Aku 
berlindung darinya." 

Kemudian pada pagi hari Rasulullah pergi 
mengendarai tunggangannya, tiba-tiba 
terjadi gerhana matahari. Laiu beliau segera 
kembali ketika masih waktu dhuha. Beliau 
melewati kamar-kamar (istrinya), kemudian 
mendirikan shalat dengan diikuti oleh orang- 
orang di belakangnya. 

Beliau berdiri lama, laiu rukuk dengan rukuk 
yang panjang, laiu mengangkat (kepala) 
kemudian berdiri dengan panjang, namun 
tidak sepanjang yang pertama. Kemudian 
rukuk kembali dengan panjang namun tidak 
sepanjang rukuk yang pertama, kemudian 
beliau mengangkat kepaianya dan sujud. 
Kemudian beliau kembali berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang 


310 





pertama, laiu rukuk dengan panjang namun 
tidak sepanjang rukuk yang pertama, laiu 
mengangkat (kepala) dan berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang 
pertama. Kemudian beliau rukuk dengan 
panjang namun tidak sepanjang rukuk yang 
pertama. Kemudian beliau mengangkat 
kepalanya, laiu sujud dan mengakhiri 
shalatnya. 

Kemudian beliau bersabda sebagaimana 
yang dikehendaki Allah, kemudian 
memerintahkan orang-orang untuk memohon 
perlindungan dari siksa kubur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Berlindung dari azab kubur dalam shalat 
Gerhana (7)) 

-Penjelasan- 

liit : Ini adalah sifat yang menempati 
posisi mashdar, kata yang membuatnya 
beri'rab nashab dibuang, perkiraannya 
demikian; *j \VCx- sama seperti kata-kata; 
Jrflc (ia sembuh total), atau kata ini 
beri’rab nashab sebagai hai penegas yang 
menggantikan posisi mashdar, dan ‘amiZ-nya 
dibuang, perkiraannya demikian; 

f)l\j Ijülfc. 

jlip õlS : Ini namanya menyandarkan benda 
kepada namanya, atau kata dzatdi sini adalah 
tambahan. 

: Pagi semakin naik. 

J*L\ ow : Alif dan nun pada kata j! \'J$> 
adalah tambahan, maksudnya di atas Hijir, 
atau kata-kata ini semuanya tambahan. 


SURGA DAN NERAKA 
DIPERLIHATKAN KEPADA NABI jg 
DALAM SHALAT GERHANA 

HADITS KE-524 

Ä-iSle <i~Jl :cJll liojO- -©Tl 

<*lll)l jl oj Liitl £ U oJJi tA-Oü 

* 

:CJU3 <pLf bld 

CL*Ä3 jxi jl jj CjjÜila 

jt (liit JUÄ3 (eUJI jp j— ’o\ iZ-ijüKä 

P (*2t jig .fLj *2t iiii ^)i fe 
Jj. «iö ^5 «iji p SÄ 5, U : JV5 

a„ fžJ 3! ajö Ä ji 

äjil V $> vi* j' & 
cJll-Ul (illil cJll aul 

S) 05^1 jf iÄ i% aui* u 

<fclj j^l (illil cJll H*fb < 5 jll 

jä aldi} aifll «^13 oUiiu u;if 

ij 1141 JJ djiu jä jcö t(iftS) iö 

£,lfa) oij^iij? jiUDi dj m cJŽ' 

cJul :J [£1 (illil cJll OÜl Ž 1 

** «•* * 

LUrfJ ijliujl 

jLijU Lxiii i—> t»-l ij* tt ijJUJl (—T i(3 


Asma' & meriwayatkan, "Aku menemui 
Aisyah ketika ia shalat. Setelah itu aku 
tanyakan kepadanya, 'Apa yang sedang 
dilakukan orang-orang?' 

Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata 
orang-orang sedang melaksanakan shalat 


311 






(gerhana matahari). Maka Aisyah berkata, 
'Mahasuci AHah.' 

Aku tanyakan lagi, 'Satu tanda saja?' Laiu 
ia memberi isyarat dengan kepalanya, 
maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. 
Maka aku ikut shalat namun timbul perasaan 
yang membingungkanku, hingga aku siram 
kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya, 
Nabi gjj memuji Allah dan mensucikan-Nya, 
laiu bersabda: 

'Segala sesuatu yang belum diperlihatkan 
kepadaku kini aku telah melihatnya dari 
tempatku ini, hingga surga dan neraka 
sekali pun. Laiu diwahyukan kepadaku 
bahwa kalian akan ditanya di dalam kubur 
kalian seperti, atau hampir (Perawi tidak 
mengetahui 'seperti' atau 'hampir' yang 
dikatakan oleh Asma') fitnah Al Masih Dajjal. 
Akan ditanyakan kepada seseorang (di 
dalam kubumya); 'Apa yang kamu ketahui 
tentang laki-laki ini?' Adapun orang beriman 
atau orang yang yakin, (Asma' kurang pasti 
mana yang dimaksud di antara keduanya) 
akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad 
Rasulullah. la diutus kepada kami dengan 
membawa penjelasan dan petunjuk. Kami 
menyambut dan mengikutinya. Dia adalah 
Muhammad.' Diucapkannya itu tiga kali. 

Maka kepada orang itu dikatakan, 'Tidurlah 
dengan nyenyak. Sungguh kami telah 
mengetahui bahwa kamu adalah orang yang 
yakin.' 

Adapun orang munafik atau orang yang rägu 
(Asma' kurang pasti mana yang dimaksud di 
antara keduanya) akan menjawab, 'Aku tidak 
tahu siapa dia. Tapi aku mendengar orang- 
orang membicarakan sesuatu tentangnya, 
maka aku juga mengatakan seperti itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Menjawab 
fatwa dengan isyarat tangan atau anggukan 
kepala (24)) 


.Penjelasan. 

.villi Jj LLSlc. õjViü : Maksudnya matahari 
mengalami gerhana. 

&T : Pertanda siksaan bagi manusia, karena 
gerhana adalah pendahuluan siksaan, Allah 
& berfirman, “ Dan Kami tidak memberi 
tanda-tanda itu melainkan untukmenakuti." 
(Al-Isrä': 59) Atau sebagai pertanda dekatnya 
kiamat. 

£Üil Ji. : Menutupiku, asalnya , 
salah satu lam-nya diganti alif, sama seperti 
kata dan JLj yang aslinya dan KKH 
, atau bermakna; melenyapkan 

kekuatan dan kesabaranku, berasal dari kata 
*>$4-\ , atau maknanya; terlihat jelas pada 
diriku, artinya penutup, makna aslinya 
adalah sebuah penyakit masyhur akibat 
terlalu lama berdiri di tengah panas yang terik 
atau semacamnya, ini semacam pingsan, laiu 
disebut seperti itu secara majaz. 

: Kalian diuji. 

oildU : dengan mukjizat-mukjizat yang 
menunjukkan nubuwah beliau. 

isSVS: Tiga kali. 

õj: lam dalam Vä£3 menurut kalangan 
Bashrah digunakan untuk membedakan 
antara lam khafifah dan lam nafiyah, 
sementara menurut kalangan Kufah, lam di 
sini bermakna ma. Yang benar, lam di sini 
bermakna kecuali, seperti firman Allah tss, 
"Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan 
oda penjaganya." (Ath-Thäriq: 4) Yaitu, tidak 
ada suatu jiwa pun melainkan pasti ada yang 
menjaganya. Perkiraannya demikian; dif U 
6^* (aku tidak—merasa apapun—selain 
yakin). 


312 






HADITS KE-525 

| + * * *" ii 1 • ^ ^ *•* • i , • «■* i # ^ 

Ufrlfr jj 4JJI -OfO 

<}&-&& jUllI cilil : jlä 

4*l£- <Ull 4JJ| ^iai <t Üu-j <uJl& 4jjl 

») Lx #xrj .*«0i*£ *£ C»il5 »ul <iLi* 



^ si 

w _, , _ _ f» 

5*5 tjSj fi&pl õj*j*j 

l£Q f\J p (jSm p ^5jp\ 5ji 

5*5 \pjS"j £$j fJ ‘<J3^1 |»&i3l 55^5*5 

5*5 &S pS $ ^ sj#» e#n ŽJS 

#& fcjfj $ p sjjVi ^ 5ji 

-ÕJ u3^%ail p ijSimj p 

jllljl Oi -pPj Ä* &» jtfl «JLlljl 

^1 O^aJ Q bLi.ijt ; S/ «4JJI oGl {jA iy6j\y»l]\j 
5 sijSii aiii ijj^iü *2 JüS ^ % 

p <au& £ &* cjjilS 3£vj 4^1 

üi :fbj ^ &! jp, jvS tcJ&? 3\4 
fäss £jj)j <$S& cJjUHi liii ^ 
5fi& jf jSJ j\fl» c^fj 
^ suli il ^ 

55^=4 : jä <S*>% 4Ä 5 

«5^'i 5^3 ‘>^3» o^=u = jis 4ii 
«34 õfj j3 ^>5)1 ^i^-i jj 

ia lg*. JÜ* coj U :cJ\i *&Ä 

üj^ll uL ^ :üy«i3l t_j\sS” (jjUiJl <>j>f) 

(tetfr J 


Abdullah bin Abbas © berkata, "Telah 
terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah ig. Maka Rasulullah mendirikan 
shalat. Beliau berdiri sangat lama, setara 
(waktu) membaca surat Al-Baqarah. Laiu 
beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, 
laiu mengangkat (kepala) dan berdiri lama, 
namun tidak selama yang pertama. 

Kemudian beliau rukuk kembali dengan 
rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama, kemudian sujud. Kemudian 
beliau kembali berdiri lama, namun tidak 
selama yang pertama. Laiu rukuk dengan 
rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama. Laiu mengangkat (kepala) 
dan berdiri lama, namun tidak selama yang 
pertama. 

Kemudian beliau rukuk kembali dengan rukuk 
yang lama, namun tidak selama rukuk yang 
pertama, kemudian sujud. Kemudian beliau 
selesai shalat sementara matahari sudah 
tampak kembali. Beliau kemudian bersabda: 

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran 
Allah. Gerhana (matahari dan bulan) terjadi 
bukan karena mati atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihatnya maka banyaklah 
mengingat Allah.' 

Ada shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
kami melihat Anda hendak meraih sesuatu 
di tempat Anda itu. Kami juga melihat Anda 
menahan rasa ketakutan?' 

Beliau menjawab, 'Sungguh aku melihat 
surga laiu aku hendak meraih setandan 
anggur. Seandainya aku dapat meraihnya 
tentu kalian akan memakannya selama dunia 
masih ada. Kemudian aku melihat neraka. Aku 
belum pernah melihat suatu pemandangan 
yang febih mengerikan dibanding hari ini. 
Dan aku melihat kebanyakan penghuninya 
adalah kaum wanita.' 


313 



Shahabat bertanya lagi, 'Mengapa begitu, 
wahai Rasulullah?' 


PANGGILAN UNTUK SHALAT 
GERHANA: ASH-SHALATU JÄMI’AH 


Beliau menjawab, 'Karena mereka sering 
berbuat kufur (ingkar).' 

Ditanyakan kepada beliau, 'Apakah mereka 
kufur kepada Allah?' 

Beliau menjawab, 'Mereka mengingkari 
pemberian suami dan mengingkari 
kebaikannya. Seandainya kamu berbuat 
baik kepada salah seorang dari mereka 
sepanjang masa, laiu ia melihat sedikit saja 
keburukan darimu maka ia akan mengatakan, 
'Tidak pemah aku melihat kebaikan darimu 
sedikit pun.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat Gerhana dengan berjama'ah (9)) 

-Penjelasan- 

J-iill oi? : Tersingkap dan terlepas dari 
gerhana, : Riwayat lain menyebut; 

Abu Ubaidah menyebutkan; 
iS&Š, ini raenunjukkan fi'il ka’ka‘a 
muta’addi (transitif), sementara taka’ka’a 
lazim (intransitif), artinya, kami melihat 
engkau memundurkan diri. Dijelaskan dalam 
An-Nihäyah; artinya, aku menahan diri dan 
mundur ke belakang. 

: Andai aku mampu memetiknya. 

>iJül ■ Mereka (para istri) mengingkari 

kebaikan suami, bukan si suami, fi’il kafir 
terhadap Allah dihubungkan dengan huruf 
ba', sementara ingkar terhadap suami 
tidak menggunakan kata penghubung ini, 
karena mengingkari kebaikan suami tidak 
mengandung arti pengakuan. 

: Mengingkari kebaikan 
adalah menutup-nutupi dan tidak mengakui 
kebaikan tersebut, atau memungkirinya. 


HADITS KE-526 


" £ ."ti ° » " •" * • + 

:jl3 j »Uil “ on 

&\ Jp C JuS Q 

iZjueXs* ‘pJ-j 

fis p jilj &\ & 

Cilpuu U :ÄJtilc. cJllj :J\I 


(J ijy <JI Jj]? A mCll n !(J 

Abdullah bin Amru bin Ash dia berkata, 
"Saat terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah maka diserukan dengan 
panggilan, 'Ashshalaatul jaami'ah (Marilah 
mendirikan shalat seeara bersama-sama).' 
Nabi laiu rukuk dua kali dalam satu kali 
sujud, kemudian berdiri kembali dan rukuk 
dua kali dengan satu kali sujud. Kemudian 
beliau duduk sementara matahari telah 
tampak kembali." Abdullah bin Amru berkata 
menuturkan bahwa Aisyah berkata, 
"Tidak pernah aku melaksanakan satu sujud 
pun yang lebih panjang darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Gerhana " (16), Bab: 
Lama sujud dalam shalat Gerhana (8)) 


.-.Penjelasan.-. 

U -JÜ1 p : Selanjutnya matahari tersingkap 
kala beliau berada di antara posisi duduk 
tasyahud dan salam. 

I& bt M \y~L oiki U : Sujud disebut 

untuk shalat seeara keseluruhan, seakan 
Aisyah r.a berkata, “Belum pemah aku shalat 
yang lebih lama darinya." 


314 










HADITS KE-527 

,s -r.s A . . „ .> . 


JV5 :JIS Üft 31)1 Jjxli -®< v 

SljUliJ jUJjl Sj :fLj Äi j* fcSM 

glHjT sjü&I o? ^>1 oJ2 jlLJjj 

gUJ l&il Ui^f; ££ .ÄI oCT ^ 

^ Ijlj ^ kjlüT n ^-p>t) 

(a-All 


Abu Mas'ud ees berkata, "Nabi g§ bersabda: 
'Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan 
terjadi bukan karena kematian seseorang. 
Tetapi keduanya adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran Allah. Dika kalian 
melihat gerhana keduanya maka berdirilah 
untuk shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1)) 


HADITS KE-528 

{im ^ ^ i i ^ » g i f A • ^ 

*Jl3 C£» 4JJl “OfA 

•* *#» 

jjLtfj 4Jl£> 4JJl ^iil fklü .j^LiJI 

jS fe\h\ oi ^ i\y 

Jfti 4*>l; fej^JJ |»Li ,jjkU J-is 

.ÄI j-iJ gSl ötftfl S *A :jl|j .&& ' 
ÄI <Jj£ o#sJj »a 3U^ Sl j ^-1 o^J 0j4=ü 

ji i&iü düS ^ iili liü .ssfe 4, 

^ *»» 

(öj..>i>ll (j jSiJl <_>L M :>—<-jbS” ^ ^>^>1) 


Abu Musa as berkata, "Ketika terjadi gerhana 
matahari, Nabi berdiri dengan tergesa- 
gesa, takut kalau itu hari kiamat. Laiu beliau 


pergi ke masjid dan shalat dengan berdiri, 
rukuk, dan sujud paling panjang, yang pernah 
aku lihat beliau lakukan. Kemudian beliau 
bersabda: 'Inilah tanda-tanda yang Allah 
kirimkan. la terjadi bukan karena hidup atau 
matinya seseorang. Tetapi Allah menakut- 
nakuti hamba-hamba-Nya dengannya. 
Dika kalian melihat suatu gerhana, maka 
segeralah zikir kepada Allah, berdoa, dan 
meminta ampunan kepada-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana Matahari" (16), 
Bab: Berzikir ketika gerhana (14)) 

.-.Penjelasan - -.-. 

«fcVUl : Ber-iVab rafa' karena kata ini sudah 
sempurna, atau kata ini masih kurang dan 
khabar-nya dibuang, maksudnya kiamat 
telah tiba. 

&& & &\j : Tanpa menyebut kata U , 
namun ini tidak pernah digunakan kecuali 
untuk masa laiu yang dinafikan, untuk itu 
huruf nafi di sini diperkirakan, sama seperti 
firman Allah ess, “Demi Allah, senantiasa 
kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu 
mengidapkan penyakit yang berat.” (Yüsuf: 
85) Yaitu, kau terus saja mengingat Yusuf 
dengan sedih, huruf M di sini dibuang. 


HADITS KE-529 

, * ) * * j}, * i I 

(U 4 I& AÜl j*£> 4jJl doX> -0^ 

Oi :fLj ÄI ^ *Sf 

.431*2^ S/j l Ojoi OU^S *5/ >ÄJI3 t j *-^ Ž .3l 
iSlI .ÄI otf & C0 Ü&j 

i - 
1^3 

<_S >jS j s^Lall <_>li > n 

(^ I 


315 






Diriwayatkan dari Abdullah bin Ümar W 
bahwa ia menyampaikan kabar dari Nabi gjj: 
"Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan 
terjadi bukan karena mati atau hidupnya 
seseorang. Akan tetapi, keduanya adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, 
shalatlahl" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1)) 


HADITS KE-530 


>•' tl,, , , ''• > • t • „ 

iijjl 4&I ***** ^ -Of* 

** * 

^>0 *131 (Jp :JI3 

:J*&\ JUl ÕU j£ fLj *2Lfi Äi 
<]£> JÜ3 *j^£l jllljl aZS 
^!3 o^Jjl Sl *5^ ÄI ÄI 

ttj» ^ gilÄ s 

ÄI l^glõa 

(j t^Lall v_j\j \ ;y «—ibS” n 4»^1) 


Al-Mughirah bin Syu'bah m berkata, "Pada 
masa Rasulullah jg pernah terjadi gerhana 
matahari, yaitu pada hari meninggalnya 
Ibrahim (putra beliau). Orang-orang laiu 
berkata, 'Gerhana matahari ini terjadi karena 
meninggalnya Ibrahim!' 

Maka Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya 
gerhana matahari dan bulan terjadi bukan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana, shalat dan berdoalah 
kalian kepada Allahi" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Gerhana" (16), Bab: 
Shalat ketika gerhana matahari (1)) 


316 



BAB 11 
JANAIZ 


MENANGISI MAYIT 


HADITS KE-531 


:<Jv3 c U fl ŠP 4JÜl -Uj A^Uul CoJ> — ot*\ 

fbj Äi* Äi 5411 &i ciyf 

: Jife f 5 i£m t5jij jijS <&U j 4 4 &i 

^ j?j «jäi u SJj lii u Ä 5i 

- ' I w 

Wj <OUfr jj Jjuo 4a«J aU 3 ‘IflJUjU aJic. 

£5 •*& £5 §5 v^S- £J 

^-äJI fi-3 äi J-i äi jj-o jj 

»JI>aJ oulc> g**&Ia 3 <jJtt I^jo £ a * j c 3 AmJuj 

vfe frj jtf : jvS lii U ÄI \j 

ižfe j* ÄI UjJ 3 «oCc. ojü £ ÄI 

itfjll 

*i»l gjJI J,* ijL rr :jsU-» «->1^ rr :j ^UJI *^1) 

(<*!*■ *1*1 fjiuu cJLI ojiw jJLm} clc 


Usamah bin Zaid berkata, "Putri Nabi |g 
mengutus seseorang menemui beliau untuk 
mengabarkan, 'Anakku hampir meninggal, 
datanglah kepada kami.' Maka Nabi 


memerintahkannya untuk menyampaikan 
salam dan bersabda, 'Sesungguhnya milik 
Allah apa yang Dia ambil dan apa yang 
Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisi-Nya 
sudah ditentukan ajalnya, maka sabar dan 
ikhlaslah.' 

Kemudian ia mengutus seseorang lagi, 
meminta dengan sangat agar beliau 
berkenan datang. Maka beliau berangkat 
diiringi Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin tabal, 
Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa 
orang lainnya. Kemudian bayi tersebut 
diserahkan kepada Nabi Napasnya putus- 
putus —seperti geriba yang kosong. Maka 
bercucurlah air mata beliau. 

Sa'ad bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau menangis?' 

Beliau menjawab, 'Inilah rahmat yang 
Allah berikan pada hati para hamba- 
Nya. Sesungguhnya Allah akan merahmati 
hamba-hamba-Nya yang pengasih/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (32), Bab: 
Sabda Nabi "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya." (33)) 

-Penjelasan-- 

: Pada saat nyawa dicabut, disebut qadbd 
secara majaz karena saat itu manusia berada 
dalam kondisi seperti kondisi naza’. 


317 





Jah 1 U % oii U & ÕJ : Zat yang hendak 
mengambilnya, Dialah yang memberikannya, 
jika la mengambilnya, la mengambil apa 
yang sudah menjadi milik-Nya. 

J Iie. : Masing-masing dari mengambil dan 
memberi, berada di sisi Allah, yaitu berada 
dalam ilmu-Nya. 

'jjJ. jil: Sudah ditentukan dan ditetapkan, 
Jir^ ' Dengan bersabar bemiat 
mencari pahala dari Rabbnya, hendaklah ia 
mengharapkan hai itu melalui amal saleh. 

UJüj : Kacau dan terus bergerak, yaitu 
setiap kali berada dalam suatu kondisi, tidak 
lama setelah itu beralih ke kondisi lain karena 
sudah mendekati kematian. 

‘jh : Geriba yang sudah lapuk dan kering. 


HADITS KE-S32 


Abdullah bin Ilmar s® berkata, "Ketika Saad 
bin Ubadah sedang sakit, ia dijenguk oleh 
Nabi bersama Abdurrahman bin Auf, Saad 
bin Abu Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud. 
Ketika masuk (rumah), beliau mendapatinya 
sedang dikerumuni keluarganya. Beliau 
bertanya, 'Apakah ia sudah meninggal?' 

Mereka menjawab, 'Belum, wahai 
Rasulullah.' Laiu Nabi menangis. Ketika 
orang-orang melihat Nabi menangis, mereka 
juga menangis. Maka beliau bersabda, 
'Dengarlah, sesungguhnya Allah tidak 
mengazab karena air mata, tidak pula 
karena hati yang bersedih. Tetapi, Dia 
mengazab dengan ini.' Beliau menunjuk 
lidahnya. 'Atau Dia merahmati (karenanya). 
Dan sesungguhnya mayit itu diazab karena 
tangisan keluarganya kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J enazah" (23), Bab: 
Menangis di samping orang yang sakit (54)) 


üi\ # & ** 

oUVl ud õSCx- jj Juuü jjwil :Jll 

£* Ü\ J6 

| ^ 9 <» • i. • * ^ i | ^ ^ • | «" 

J> AÜ I XSy tjöbj Jj Ji 
:JLq 3 j UJL 3 

J6 ^Š)l ŠŽ iil jjj-j \J Sl :$13 ^ jj 
J6 fjili ^v; illi -ute äi 
äi 5i S/i :Jvü fkj *36 äi 
jšsjj «JlJl Slj gä«3l Sl 

* 3 » oli r 5 j? * 4 * 

^ ♦ » 

-C£ >_j\j oi rr: j 


.Penjelasan. 

dil J^lc £ : Orang-orang yang berada di 
dekatnya untuk melayani dan menjenguk. 

^ jJ: Hamzah istifham dibuang, maksudnya 
apakah ia telah meninggal dunia? 


SABAR KETIKA PERTAMA DITIMPA 
MUSIBAH 


HADITS KE-533 


:J\I tlli- äi (j£?j dUU ^1 doj 6 -ott 
jSjp <p pi fLj ^ äi ^Ji > 
dUJl :cJ\S iSj*6|5 Aül (Jul :JUa jO 

•»?i ,-'i •?*»• -*t •: .T, .* • ^ d m 

^11 615 ciÖ tfLj äi j6 


318 







p : cjü » t&jg * 3 *. äi 

JjVI iiiÄl iÄ J*ÄI dl-jd jliif 

5jUj <_jU rf :_^5Ui-l Tr <»-p>.l) 


dilakukan di awal musibah menimpa, karena 
itulah yang mendatangkan pahala. 


Anas bin Malik m meriwayatkan, Nabi 
pernah berjalan melewati seorang wanita 
yang sedang menangis di samping kuburan. 
Maka beliau berkata, "Bertakwalah kepada 
Allah dan bersabarlah." 

Wanita itu berkata, "Menyingkirlah darikul 
Karena kamu tidak tertimpa musibahku 
ini." Wanita itu tidak mengetahui siapa 
beliau. Laiu ia diberi tahu, "Sesungguhnya 
orang tädi adalah Nabi $|." Maka wanita 
tersebut langsung pergi ke rumah Nabi dan 
tidak menemukan penjaga di sana. Setelah 
bertemu, ia berkata, "Maaf, tädi aku tidak 
tahu siapa Anda." 

Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya 
sabar itu pada timpaan (musibah) yang 
pertama." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Ziarah kubur (32)) 


MAYIT DIAZAB KARENA TANGISAN 
KELUARGANYA 

HADITS KE-534 

‘ilfr 4&I (sfej uliaSU jj JJLc- lio-U- -oVl 

•T- ' •. •- ■ 

(cJLI ^ õ-LJI 


Ümar bin Khatthab m meriwayatkan dari 
Nabi beliau bersabda: "Mayat akan 
disiksa di daiam kuburnya karena diratapi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hai yang dimakrvhkan di antaranya adalah 
meratapi mayat (34)) 


-Penjelasan- 

ggjilj siil jdl : Takutlah kepada murka Allah 
jika kau tidak bersabar, jangan berkeluh 
kesah agar kau mendapat pahala. 

: Menjauhlah dariku, ini teimasuk 

isim fi’il. 

: Kesabaran yang sempurna. 

i}ji\ iijJJI õit : Yang menerpa hati, yaitu 
jangan beralasan karena aku tidak marah 
selain karena Allah, perhatikan dirimu yang 
melewatkan pahala besar dan tidak bersabar 
kala musibah menimpa, Nabi jjg memaafkan 
sikap kasar wanita tersebut karena dilakukan 
saat ia tertimpa musibah, di samping ia 
tidak mengenal beliau, beliau menjelaskan 
kepadanya bahwa seharusnya bersabar 


HADITS KE-535 


(Jl jj& ljUüM jj joS* -ofo 

"" ** ^ f 

9 •- > ' >•' J>4,| ^ > ' • *,, s \ nt 

4Ü\ UJ iJÜ 

Sjjäl Sf cUl* ttf JUi S&fg 

o ükü^l C~ J i jl: J\J tjJuij aJl£ 4JJl 
<tül Jji <_A, rr tr : j 4j»-^».i) 

(*Jg l\£su cJll u j l ü pi-vj 


Diriwayatkan Ümar bin Khatab dari Abu 
Musa m berkata, "Ketika Ümar s& tertikam 
Shuhaib berkata, 'Wahai saudaraku.' Maka 
Ümar berkata, 'Tidakkah kamu mengetahui 
bahwa Nabi gg bersabda, 'Sesungguhnya 


319 






mayit itu disiksa karena tangisan orang yang 
masih hidup.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J enazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi š{§: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya." (33)) 

-.Penjelasan. 

tŠL il : Yaitu yang ada di 

hadapan si mayit, atau yang dimaksud 
hayy di sini adalah kabilah, dan lam di sini 
sebagai pengganti kata ganti, perkiraannya 
demüdan; mayit disiksa karena tangisan 
kabilahnya terhadapnya, sehingga perkiraan 
makna ini sesuai dengan sabda beliau dalam 
riwayat lain; "Karena tangisan keluarganya 
terhadapnya.” Hadits ini secara tegas 
menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya 
berlaku bagi orang kafir secara khusus. 


HADITS KE-536 


jijl :cJu3 jl 4til:JUi 


jlt C~a\ Uid 

jül 1\±\\} jjis ^3 44 ; 


JU -Oj j*Jp U AA3 i 

^j£ULO UJlA) (J J 4JJi AA3l 

oU Uil r^Ui £}l j\l Uit e \&u 

j*>j :cJÜl cL£jUü iUS Ui äi 
^äl j^äl j^jaiiUäl^äl 

{Uit aAj bl glSLj jajUl Uil Dl 

õj : fUy õt Uil Uil Jijwj 

:cj\lj Uit Uif lilli jjÖl JUj3 äi 

J x ^ 

*115 ^ ? f •* j 2-.^ .» -*st^ i T* “U ■* A * * " 

Jb jp>>' jjj ®jjb 

äi} :*2Ul Ut £1 


<j>*tj <j*t jj Uil A*t CoA>- -oTT 

■?,£ f • i. I/J » i . 0 - s „ 

:Jl5 <Owla ^1 ^ AÜl -U-t jj 4jlll .Ut jt 

UiU>3 <ä51*j Ui äi õUUj UjI cUäJj 
õlS chIS 

äi jä Ua^. 1 ji ižJäf jvljf) U&J Jtoi 
äi Ui jül jj jOeäjrfi 

uii äi äi 0J3 ^iji^Si 

Uli ui! 5 £j uiidJ cUä oi :jvl jdij 

<Ut 4AJ1 ^t 0^ JJ r^Ut Jjl JUs 

j->t OjO^o :Jla jO dJüi jJuu JjAj 

iii siuJu u? iii ji <& Ui äi öfj 

jJJlül! Uiil :J\Ü C-Sjj ji 

«Cjo-tl cjJali (jli ‘US^Jl jS/jA 


,yi jliuälj 

*4il Jji uili rf (r 4>j>i) 

(*JlC <L&! »l£su ajatu t cjLl i_jAju jJL-j <ÜLt 

Diriwayatkan Abdullah bin Ümar dan Ilmar 
dan Aisyah dari Abdullah bin Ubaidullah 
bin Abu Mulaikah berkata, "Ketika putri 
Utsman es wafat di Mekah, kami datang 
untuk menyaksikan (pemakamannya). Hadir 
pula Ibnu Ümar dan Ibnu Abbas. Aku duduk 
di antara keduanya." Atau katanya, "Aku 
duduk di dekat salah satu dari keduanya.' 
Kemudian datanglah orang lain laiu duduk di 
sampingku. 

Abdullah bin Ümar berkata kepada Amru 
bin Utsman, 'Bukankah Anda melarang 
(orang) menangis? Sebab Rasulullah ^ telah 
bersabda: Sesungguhnya mayit itu disiksa 
karena tangisan keluarganya atasnya.' 





320 






Maka Ibnu Abbas berkata, 'Sungguh Ümar 
pemah mengatakan 6ebagtan dari hai itu/ 
Kemudian la menceritakan, 'Aku pemah 
bersama Ümar dari Mekah. Ketika kami 
sampai di Al-Baida, ia melihat ada orang 
yang menunggang hewan tunggangannya 
di bawah pohon. Laiu dia berkata, 'Pergi dan 
lihatlah siapa mereka yang menunggang 
hewan tunggangannya itul' 

Maka aku datang melihatnya yang ternyata 
ia adalah Shuhaib. Laiu aku memberitahunya 
(ümar), la berkata, 'Panggillah ia kemaril' Aku 
kembati menemui Shuhaib laiu aku berkata, 
'Pergi dan temuilah Amirul Mukminin.' 

Kemudian pada hari ketika Ümar ditikam 
orang, Shuhaib menemuinya sambil 
menangis sambil terisak berkata, 'Wahai 
saudaraku, wahai sahabatku.' Maka 
Ümar berkata, 'Wahai Shuhaib, mengapa 
kamu menangisiku, padahal Nabi telah 
bersabda: Sesungguhnya mayit itu disiksa 
karena tangisan keluarganya.' 

Ibnu Abbas berkata, 'Ketika Ümar sudah 
wafat aku tanyakan masalah ini kepada 
Aisyah <&, maka dia berkata: Semoga Allah 
merahmati Ümar. Demi Allah, Rasulullah 
tidak mengatakan, Allah akan menyiksa 
orang beriman karena tangisan keluarganya 
kepadanya. Akan tetapi, Rasulullah 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah pasti akan 
menambah siksaan buat orang kafir karena 
tangisan keluarganya kepadanya/ 

Aisyah berkata, 'Dan cukuplah buat kalian 
firman Allah, (An-Najm: 38) 'Dan tidaklah 
seseorang memikul dosa orang lain."' 

Ibnu Abbas berkata seketika itu pula, 'Dan 
Ailah-lah yang menjadikan seseorang 
tertawa dan menangis/ (An-Najm 43) 

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu 
Ümar tidak mengatakan apa pun." 


(HR, Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya" (33)) 

.Penjelasan. 

: Yaitu para wanita. 

: Shard artinya kembalinya seorang 
musafir setelah tujuannya selesai. 

fijudU :. Padang pasir antara Makkah dan 
Madinah. 

: Pohon besar; pohon akasia. 

: Menggunakan alif nadbah pada 
keduanya untuk memperpanjang suara, dan 
ha' untuk menghentikan suara, bukan kata 
ganti. 

: Yaitu wahai orang-orang 
mukmin, firman Allah berikut sudah 
mencukupi kalian dari Al-Qur’an; “Dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul 
dosa orang lain ." (Al-An’äm: 164) Yaitu, suatu 
jiwa tidak disiksa karena dosa orang lain. 

ei»J»f £ &\j : Ini menafikan pendapat 
Ibnu Ümar yang menyatakan bahwa 
mayit disiksa karena tangisan keluarganya 
terhadapnya, karena tangis, tawa, sedih, dan 
bahagianya manusia berasal dari Allah, Allah 
memperlihatkan emosi-emosi tersebut pada 
diri manusia, sehingga manusia sama sekali 
tidak punya pengaruh dalam hai itu. 

Iili Jl> U : (Ibnu Ümar tidak 

menyahut apapun), Zain bin Munir berkata, 
"Ibnu Ümar diam bukan berarti kalah, karena 
mungkin saja dia tidak mau berdebat.” Al- 
Qurthubi berkata, "Ibnu Ümar diam bukan 
karena rägu setelah dengan tegas menyatakan 
hadits tersebut marfu', namun kemungkinan 
baginya hadits tersebut bisa ditakwilkan dan 
ia tidak menentukan apa penakwilannya kala 
itu, atau majlis tersebut tidak memungkinkan 
untuk berdebat dan saat itu debat tidak 
diperlukan." Al-Khaththabi berkata, "Jika 
riwayat ini kuat (shahih), maka tidak bisa 


321 





ditolak dengan dugaan, karena hadits ini 
diriwayatkan Ümar dan anaknya, di samping 
riwayat yang disampaikan Aisyah tidak 
menyebutkan penjelasan yang me-marfu’- 
kan riwayat Ümar dan Ibnu Ümar, karena 
mungkin saja kedua hadits ini shahih, tidak 
saling menafikan satu sama lain. Untuk 
itu, mayit patut mendapat siksa ketika 
sebelumnya saat masih hidup berwasiat agar 
diratapi, hai itu sudah menjadi kebiasaan 
mereka, dan ini ada dalam bait-bait syair 
mereka, seperti syair Tharfah bin Abd berikut; 

Jika aku mati nanti, maka sebarkan kobar 
kematianku dengan sepatutnya bagiku 

Dan robeklah kerah bajumu, wahai putri 
Ma'bad 

Jumhur mengartikan sabda Nabi 
“Sungguh, mayit disiksa karena tangisan 
keluarganya terhadapnya,” seperti di atas. 


HADITS KE-537 

4JJ| (ffOj «ioat -eTV 
£jl &\ -Ufr JS.S :jü ijjC- jC 

c£3i St & $\ ji 

^ J*J :cJUi ^*1 ^ & 

:fLj Äi Jt 4 ji jjij jvl di &\ 

4li& 5j£~J iiii 5lj AjŽJa# 

il JLpJ Sl -Ü5 :cj\l 54 

® *" *•» • • „» •» Cli ^ '"l** •>'*1 ^ >i.l 

^13 4 JJ 1 

5 j xl»oJ : jii u |d j ui <5 ^vmJi 

cd' u St 5^i filj :j\i di jy i u 
(jpi S «dp õ£S jt j# Jjli 


i»«" / •■'«ii oi • " 4 * ; m " 

C*> Jj" Oj^i £ i>* J u ->' J 

jiill ^ ijip 

(( 3 #^ tjl J** ^ H : j <*^»-l) 


Diriwayatkan dari Aisyah ^ dan ibnu Ilmar 
m. Urwah meriwayatkan, telah diceritakan 
kepada Aisyah dari Ibnu Ümar yang 
menisbatkan kepada Nabi žg bahwa mayit 
itu akan disiksa di dalam kuburnya karena 
tangisan keluarganya. Maka Aisyah berkata, 
"Tidak begitu. Sesungguhnya Rasulullah 
$j|j bersabda, 'Sesungguhnya seseorang 
disiksa karena kesalahan dan dosanya dan 
sesungguhnya keluarganya menangisinya 
sekarang.'" 

Aisyah menambahkan, 'Dan itu seperti sabda 
beiiau ketika berdiri di pinggir lubang (Badar) 
yang di dalamnya ada jasad orang-orang 
musyrik yang terbunuh. Beiiau berbicara 
kepada mereka, tapi beiiau tidak berkata, 
"Sungguh mereka mendengar apa yang 
aku ucapkan.' Tapi beiiau mengatakan, 
'Sesungguhnya sekarang mereka baru 
mengetahui bahwa apa yang aku katakan 
(risalahku) kepada mereka adalah benar.' 

Kemudian Aisyah membaca firman Allah 
Ta'ala: Sesungguhnya kamu tidak dapat 
menjadikan orang yang sudah mati dapat 
mendengar. (An-Naml: 80) dan ayat: Dan 
kamu juga tidak dapat mendengar orang 
yang ada di dalam kubur. (QS Fathir ayat 22) 

Urwah berkata, "Ketika mereka menempati 
tempat duduk mereka di neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahal (8)) 

..Penjelasan.. 

jic &\ jij: Yaitu dugaan Ibnu Ümar terkait 
hai tersebut hilang. 


322 






44^' : Sumur yang belum ditutup, kata ini 
bisa mudzakkar dan bisa mu'annats. 

õpü : jls Lii: Ibnu Ümar 
tidak keliru, laiu ia berkata, "Mereka akan 
mendengar,” sebagai ganti, “Mereka akan 
tahu,” ilmu (tahu) seperti yang dikatakan Al- 
Baihaqi dan lainnya, tidak mencegah adanya 
pendengaran, dengan demikian apa yang 
diingkari Aisyah dan apa yang ditegaskan 
Ibnu Ümar dan lainnya, tidak saling 
menafikan, setelah itu Aisyah membaca 
firman Allah Swt., "Sesungguhnya komu 
tidak dapat menjadikan orang-orang yang 
mati mendengar .” (An-Naml: 80) “Dan kamu 
sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang 
yang di dalam kübur dapat mendengar.” 
(Fäthir: 22) Aisyah mengartikan hai tersebut 
secara hakiki, sehingga ia perlu menakwilkan 
sabda Nabi süjj, “Kalian tidak lebih mendengar 
apa yang aku katakan melebihi mereka.” 
Pendapat yang dianut sekelompok mufassir 
dan lainnya, kata-kata ini majaz, dan yang 
dimaksud orang-orang kafir, dan orang- 
orang yang berada di dalam kubur adalah 
orang-orang kafir. Orang-orang kafir 
disamakan seperti orang-orang mati meski 
mereka masih hidup, karena mereka tidak 
bisa memanfaatkan nasehat yang mereka 
dengar, seperti halnya orang-orang yang 
sudah mati tidak bisa memanfaatkan hadiah 
dan doa mereka berada di dalam kubur dan 
mereka mati dalam keadaan kafir. Dengan 
demikian, tidak ada dalil dalam hai ini yang 
memperkuat penafian Aisyah 

\jl%5 : jadikanlah. 


HADITS KE-538 

aILc. &\ ^9 ZJSfc 

aIp &\ Ž dj :cJ\J «jij 


SSjJ- -orA 


$: jüi d&i dü g; £ fbj 

Ia oJucJ di3 

-il J-o ijfJI Jji rr tr : j tSjUJl i^i-1) 

(fJLfr i\£s=u fjštn . i oJll i_»juu pL) < J lc- 


Aisyah, istri Nabi berkata, "Rasulullah 
pernah melewati (kubur) seorang wanita 
Yahudi yang ditangisi suaminya, laiu beliau 
bersabda, "Sungguh, mereka menangisinya 
padahal ia sedang diazab dikuburnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Sabda Nabi jgj: "Mayat akan disiksa karena 
tangisan keluarganya " (33)) 


...Penjelasan..- 

Ugjj £ : Ia (si wanita Yahudi) disiksa di 

dalam kubur karena ia kafir kala keluarganya 
menangisi, ia disiksa bukan karena tangisan 
keluarga. 


HADITS KE-539 
.i * . \\l .i *. 


: j\3 i4JJl Sji*J1 

äj Lj 

f • * *• 

^ L. ui. Tl tr *>j>l) 

(cJLI^t^LJI 


Al-Mughirah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi jgš bersabda: 'Mayit yang diratapi akan 
diazab karena ratapan itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hai yang dimakruhkan di antaranya adalah 
meratapi mayat (34)) 


323 







.-.Penjelasan--^--. 

*lic- IL 4*&y özQ £ : Niyahah adalah 
meratap dengan suara keras, 


ANCAMAN KERAS TERHADAP 
NIYAHAH (RATAPAN ATAS MAYIT) 


HADITS KE-S40 

' I f ji. 


UJ :cJ\5 «I 4 I& 4&| liilc. -H* 

$jäi £3 ätt J* g» a* 

‘OJ*' 


Jö OT <yül & ^ >> 5* j*if es 

<1)1 o^»\l ^AJlžsu *1*^ 51 


: JOS j3 «&&» d $ 4*31 

4Xsv u: \23i. $5: jii «la&i j\fa 
:cU| 6 $l ^git $ :J\I a|? 

äi Jfe 2$ Uj^5^ «a£f ÄI fijf 

äi ji äi apj ^ fy <jLj Ji äi 

xa L-jl> t\ rv 


Aisyah s® berkata, "Ketika kabar kematian 
Ibnu Haritsah, 3q'far, dan Ibnu Rawqhah 
sampai kepada Nabi beliau duduk terlihat 
sedih. Aku melihat dari celah pintu ada 
seseorang meoemui beliau menyampaikan, 
'Sesungguhnya istri-istrinya Ja'1ar ? ,. ia 
menceritakan teotang tangisan mereka. 
Moka bejiau memerintabkao, orang, itu agar 
melarang mereka meoangis.. Orang itu, 
pergi tapi kemudian datang untuk kedua 


kalinya menyampaikan bahwa mereka 
tidak menuruti beliau. laiu beliau berkata, 
'laranglqh merekal' 

Orang itu datang untuk ketiga kalinya seraya 
berkata, 4 Demi Allah, mereka mengalahkan 
aku, wahai Rasuiullahl"* 

Aisyah menduga beliau kemudian berkata, 
"Sympal mulut mereka dengan tanah (Supaya 
berhentl menangis)Aku (Aisyah) berkata 
kepada laki-laki itu, "Komu ini bagaimanal 
Kenapa tidak bisa melaksanakan perintah 
Rasulullah dan tidak membiarkan Nabi 
Istirahat dari lelahnya,' 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "JenazQti" (23), Bab; 
Orang dvdtik tertmnung karena ditimpa 
musibah hingga tampok kesedihannya (41)) 

- - --Penjelasan--- 

ijii Ci Sjk> \ Disehutkan datam Syarhul 
Misykät} beliau duduk dengan sedih. 

yl^il jili : sehelah pintu. Al-Marazi 
menjelaskan, yang benar adalah shayrul bab, 
dan inilah yang tarjaga, seperti disehutkan 
dalam Al-Mujmah Ash-Shihäh, dan Al- 
Qämüs. Aisyah dan orang-orang setelahnya 
menjelaskan, sehelah pintu. Disehutkan 
dalam Al-Futh, ini adalah penafsiran. Yang 
pasti, penafsiran ini bersumber dari kata-kata 
Aisyah, atau mungkin juga kata-kata orang 
seteiah Aisyah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, 
$ha'r>dan s/tayrartinya sama. Al-Khaththabi 
juga menuturkan penjelasan yang sama. 

: B.er-i'roh jae sebagai badal, 
maksudnya tempat beliau melihat. 

: Ini adalah hai dari kata ganti yang 
tersembunyipada fV WGJüi), khabar oi dibuang 
berdasarkan petunjuk kondisi, maksudnya 
mereka (para wanita) menangisinya dengan 
suara keras dan ratapan. 

JU-A* : Hatsa an-vajulu at-tumba yahtsubM 
hatswan wa yakutstsuhu hatsiyyan,, 
artinya seseorang menaburkan tanah pada 


324 









seseorang, mengikuti pola kata rama yarmi, 
sebagian latnnya menyatakan, ia memungut 
segenggam pasir laiu ia lemparkan, dengan 
demikian harus dengan genggaman pasir 
dan lemparan. 

oijŽM $ i Untuk menyurnbat sumber 
ratapan sehingga mereka tidak leluasa untuk 
meratap, atau yang dimaksud adalah tekanan 
larangan meratap. 

JJLlif iil jLcjt : Semoga Allah melekatkan 
hidungmu dengan tanah secara hina dan 
rendah. 

sliiil j* : Beban berat dan keletihän. An- 
Nawawi menjelaskan, maknanya, engkau laiu 
untuk menjalankan apa yang diperintahkan 
padamu, dan kaü tidak memberitahukan 
kepada Nabi bahwa kau laial, agar beliau 
mengutus orang lain dan beliau bisa istirahat 
dari kelelahan. 


HADITS KE-541 

:cJli Lkp **öt\ 

{J**" jfrC- »|/1 C*ij Ui « ü' 

ÕUL» õl/l SjLu j^l Õlj 

•f/5 oUA #f/lj tfjp &l jl $0*31/5 

' " ' ✓«{ 

£jill U n !jSU^*l LjjUS” t? cSjUull Aj*p*l) 

(uüi ^ »KJIj 


Ummu Athlyyah berkata, "Nabi $g 
mengambil sumpah setia dari kami ketika 
kaml berbaiat, yaitu supaya komi tidak 
meratapi mayit. Maka tidak ada yang bisa 
menepatinya kecuall lima perempuan: 
Ummu Sulalm, Ummu Ala', putri Abu Sabrah 


ištri Mu’adz, dan dua perempuan lainnya. 
Atau; putri Abu Sabrah, Istri Mu'adz, dan dua 
perempuan lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J enazah" (23), Bab: 
Larangan meratap, menangis, dan perintah 
untuk meninggalkannya (46)) 

- — Penjelasan - -- -- -— 

&J| xjt : Ketika mereka berbaiat untuk 
menjalankan ajaran-ajaran Islam. 


HADITS KE-542 

<011 jjij :cJ\i »*!kp }\ -oi? 

h if) uit yi <jju-j *1 p äi ju, 

ffci c^;.ži <^usu ^ u#j (ilu, äu 

ui jl Jüjl :cJUi iliJü 

cJjdaill tVili, fLj aIp ÄI ^il V^3 j\i 

v->U r :&>cuU °j_y* V :ji—jJI t—ibS” Te :j ^UtJI 

(elujU oU»j 1 I lil 


Ummu Athlyyah «s berkata, "Kami berbaiat 
kepada Räsulullah %, laiu beliau pun 
membacakan äyat kepada kami: Dan 
janganlah mereka menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apa pi/n. 1 Kemudian 
beliau juga melarang kami melakukan 
Niyahah (merätapi mayit). Laiu Seorang 
wanlta menggenggamkan tangannya 
dan berkata, 'Sesungguhnyd si Fulahdh 
telah rnembdhagiäkanku (membantunya 
berniydhdh), ddn dku ingin membalasnyd.' 
Namun, Ndbi ü tidak mengatakan apa pun 
kepada wanita itu. Laiu wanita itu pergi tapi 
kembali lagi laiu beliau membaiatnya." 

1 Al-Mumtaharmh: 12 


325 







(HR. Bukhari, Kitab: Tofe/r" (65), Surat: Al 
Mumtahanah (60), Bab: "Apabila datang 
kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia" (3)) 

..Penjelasan- 

: Meratapi mayit dengan suara keras, 
yaitu menyebut kebaikan-kebaikan mayit, 
seperti berkata, “Oh guaku! Oh gunungku!” 

: Yaitu ia berdiri bersamaku di dekat 
seorang anggota keluargaku yang meninggal 
dunia untuk menghiburku. 

: Yaitu karena bantuannya. 


LARANGAN BAGI WANITA 
MENGIRINGIJENAZAH 


HADITS KE-543 


:dJW (jjfj <uk& -©tr 

»LjJI £_U i_>U r* tr *»^»-t) 


* 

ö* * * 


Ummu Athiyyah & berkata, "Kami dilarang 
mengantar jenazah namun beliau tidak 
mewajibkan hai tersebut kepada kami." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Wanita mengantar jenazah ke kuburan (30)) 

—.Penjelasan... 

(Kamidilarangmengantarkan 
jenazah-jenazah), larangan ini bukan 
larangan haram, dalilnya adalah kata-kata 
Ummu Athiyah berikutnya; täi Yaitu 


Larangan dalam hadits ini tidak berarti pengharaman 
dengan dalil perkataan Ummu Athiyah setelahnya: 
Namun beliau tidak mewajibkan hai tersebut kepada 
kami. Seolah-olah ia berkata, "Dimakruhkan kepada 
kami mengantar jenazah tanpa disertai pengharaman.” 
Oemikian kata mayoritas ulama {Shahth Al-Bukhärt 
Tahqiq Muhammad Fu'adAbdut Baqii 


kami dilarang namun tidak ditekankan, 
ia seakan berkata, "Beliau memakruhkan 
kami mengantar jenazah, namun bukan 
mengharamkan." Demikian pendapat 
jumhur. 


MEMANDIKAN MAYIT 

HADITS KE-544 


^ s* > i , 

-OÜ 


* • 1.C . - ftl, s«, - > 

J*0 :cJl3 AjjUä) il Ajhfr |»1 d 

6U *3* &\ 

jŠ\ jl \1£ jl : jlžl A&l cJjS 

6^1; õj <>? 
fijy ^ ^ jf SjSi? 4 

:jiü oji^ uuütl «;ušl lijS ai 


(jjlJIj .UU 

Ummu Athiyyah dari Anshar berkata, 
"Rasulullah menemui kami ketika 

putri beliau meninggal, laiu bersabda: 
'Mandikanlah dengan menyiramkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima 
kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu, dan jadikanlah siraman yang terakhir 
dengan kafur barus (wewangian) atau yang 
sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu 
aku.' Setelah selesai kami memberi tahu 
beliau. Maka kemudian beliau memberikan 
kain beliau kepada kami seraya berkata, 
'Pakaikanlah ini padanya/ yaitu kain beliau." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Memandikan dan mewudhukan mayat 
dengan air dan daun bidara (8)) 


326 









—..Penjelasan.. 

jL. : Pohon bidara, jamaknya sidar, 
selanjutnya dijamakkan sidarat, ini adalah 
jam'ul jama' (jamaknya jamak). Sidrah 
juga dijamakkan sidrat. Ibnu As-Sarraj 
menjelaskan, orang Arab kadang menyebut 
sidr namun yang dimaksud adalah lebih 
sedikit, karan mereka jarangmenggunakan ta' 
untuk kata ini. Jika kata sidrdisebut dalam air 
yang digunakan untuk memandikan jenazah, 
maksudnya adalah daun-daun bidara yang 
sudah ditumbuk. Hujjah menyatakan dalam 
At-Tafsir, bidara ada dua macam. Pertama; 
bidara yang tumbuh di pedalaman. Bidara 
ini bisa dimanfaatkan untuk memandikan 
mayit, dan buahnya enak. Kedua; bidara 
yang tumbuh di padang luas, bidara ini tidak 
bisa digunakan untuk memandikan mayit, 
buahnya sepat. 

jyŠ : Kelopak kurma, karena bagian ini 
menutupi bagian dalamnya. Ibnu Paris 
menjelaskan, kafur adalah kelopak anggur 
sebelum berwama buah. 

: Laiu ia menyerahkan kepadaku. 

: Sarungnya, hiqw makna aslinya adalah 
tempat untuk mengikat sarung (pinggang), 
penggunaan kata ini kemudian meluas, 
digunakan untuk sesuatu yang diikatkan di 
pinggang. 

JlSi l ZjA : Jadikan sarung tersebut sebagai 
kain yang menutupi tubuhnya. 


HADITS KE-545 

t \$Z &\ q/ü ^ f\ - 1 


-Oto 


fLj ÄI & 4Ü1 :cJll 

j I \š% :jül jJä jžj 

‘j-^3 $ 


jfö susi uiji oa 

j£l) oyl jVÖ i :JCS ^ 

O^j JJUj :(õl}JJl 

feC, oto :JÖ iSf ^3 ££ jf 

• Ti- sö, - s? tf ? • •» 

:ÕJb fl Oi ‘4-3 0&J 4^ 

ojjl ffilS li&LÜj 

^—ju (jl L-oO—1 L* ijU fV :j 


Ummu Athiyyah berkata, "Rasulullah 3 ® 
menemui kami ketika kami akan memandikan 
(jenazah) putri beliau dan berpesan, 
'Mandikanlah dengan menyiramkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima 
kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu dan jadikanlah yang terakhirnya 
dengan kafur barus (wewangian). Dan bila 
kalian telah selesai beritahu aku.' 

Ketika kami telah selesai kami memberi tahu 
beliau. Maka kemudian beliau memberikan 
kain beliau kepada kami seraya berkata, 
'Pakaikanlah ini padanya.' 

Ayyub (salah satu perawi) berkata, "Hafshah 
menceritakan kepada saya seperti hadits 
Muhammad ini; pada hadits Hafshah 
berbunyi, 'Mandikanlah dengan siraman 
air berjumlah ganjil.' Pada hadits itu juga 
ada disebutkan, 'Tiga, lima, atau tujuh 
kali siraman.' Disebutkan juga perkataan, 
'Mulailah dengan anggota badan yang 
kanan dan anggota wudhu.' Disebutkan 
pula bahwa Ummu Athiyah berkata, 'Kami 
menyisir rambut menjadi tiga kepang."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Hai yang disunnahkan ketika memandikan 


327 






mayat adalah mengguyurkan air sebanyak 
bilangan ganjif) 


.Penjelasan. 

ji-j : Air dicampur daun bidara. 

•>^1 ä 6^-13 : p ada bilasan terakhir. 

: la kemudlan memberltahukan 
kepadaku. 

töSI: Kami memberltahukan kepada beliau, 
•jäi: Sarung beliau. 

Uo-if : Jadikan sarung itu menutupi 
tubuhnya. 

: Jamak maymanah, artinya sisi kanan. 
löUüiJij: Kami menyisir rambu tnya. 
žftS: Tlga kunciran. 


HADITS KE-546 


& :cJli tlJlc, &\ (jbj llkfr viooi. -on 

Si •fLj aJa Al J* ^Jl ci d 11 
feft 5'^i ilj iyA j 

l>* Vi " ylLJ-l V^ W : <j 

(cJLl 


« Ä t ^ S{ {• " 


Ummu Athiyyah «» berkata, "Ketika kami 
memandikan Jenazah putri Nabi $§, beliau 
berpesan kepada kami saat kami masih 
memandikannya, 'Mulailah dengan anggota 
badan yang kanan dan anggota wudhu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (33), Bab: 
Anggota badan wudhu mayat (11)) 


MENGAFANI MAYIT 

HADITS KE-547 

\3>U :Jl3 til* ÄI ofe tiJai -©tv 

f4A)l Aäfj Q u+pSj jJl uij aAz 4Jl)l 'giJl ^u» 

& fi õü & tLi .jii £ tl>f 

t>* '■‘fj tji - * 0 0^ (*4r? *£?•> 

■*£ fji jj* tlij *.J J CäüI 

iii; 4 lil % S ^J U 
uj^Ü tiiij ££ iSjj £%.j 

tfc dij 

Aty & b&j jp 

'il ti '<£ jJ iil vl ^ V^ 

ykp OJUjl ttflj ifjji 


Khabat aa berkata, "Kami hijrah bersama 
Nabi dengan hanya mengharap rida 
Allah. Maka pahata kami di sisi Allah. Laiu 
di antara kami ada yang meninggal lebih 
dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikit 
pun (di dunia ini), di antaranya adalah 
Mus'ab bin Umair. Oi antara kami juga ada 
yang buah (perjuangannya) sudah masak 
laiu ia memetiknya dengan terbunuh sebagai 
syahid pada perang Uhud. Namun, kami 
tidak mendapatkan kain untuk mengafaninya 
(Mus'ab) kecuali burdah (kain bergaris) yang 
jika kami tutupkan pada kepalanya, maka 
kakinya terbuka. Dan bila kakinya yang kami 
tutup maka kepaianya terbuka. Kemudlan 
Nabi jg memerintahkan kami untuk menutup 
kepalanya dengan kain tersebut sedangkan 
kakinya kami tutup dengan rumput idkhir." 5 


328 


3 Tumbuhan dari Hijaz yang aromanya haruni (Shahth Al- 
Bukhärt Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqt) 






(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila tidak mendapatkan kain katan 
kecuali sehelai kain yang hanya bisa 
menutupi kepala atau kakinya, maka yang 
ditutup adalah kepalanya (28)) 

..Penjelasan.- 

4>l Jp Sji-l : Pahala kami wajib bagi Allah 
secara syar’i, yaitu sesuai janji-Nya yang 
benar, bukan secara akal, karena Allah tidak 
berkewajiban apapun. 

& : Dari rampasan-rampasan perang 
yang didapatkan orang yang menjumpai 
masa penaklukan-penaklukan. 

tlSlfl: Sudah waktunya dan sudah matang, 

: Memetiknya, diungkapkan dengan fi’il 
mudhari’ untuk menunjukkan kondisi pada 
masa laiu dan juga yang akan datang, terus 
berlangsung agar tetap terbayang bagi orang 
yang mendengar. 

jif Ja : Maksudnya Mush’ab, ia dibunuh 
Abdullah bin Qamiah, rangkaian kata ini 
isti’nafiyah. 

j^ij\ : Sebuah tanaman asli Hijaz beraroma 
harum. 


HADITS KE-548 


4JJ1 5' C&J -otA 

äIjUj olyi aI 1& 4jji 






Aisyah t© meriwayatkan bahwa Rasulullah 
$5 (ketika wafat) dikafani dengan tiga helai 
kain yang sangat putih terbuat dari katun dari 


negeri Yaman tanpa memakai gamis dan 
surban. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Pakaian yang berwama putih untuk katan (19)) 

-Penjelasan.. 

&&: Dinisbatkan ke Yaman. 

: Dinisbatkan ke sahul, yaitu pemotong 
kain, karena dialah yang mencuci kain 
tersebut, atau dinisbatkan ke Sahul, sebuah 
perkampungan di Yaman. 

j*: dari kapas. 


MENUTUPI MAYIT 


HADITS KE-549 


älSc -OM 

fLj & 4i\ ö\ 






•jjA-lj i_jU na >_ >bS * vv :j 

(iLjdlj 

Aisyah, istri Nabi meriwayatkan bahwa 
ketika Rasulullah jg meninggal dunia, beliau 
ditutupi dengan kain hibarah (kain yang 
direnda atau bergaris). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Burud, Hibarah, dan Syamlah (18)) 


--Penjelasan.. 

; j>L : Ditutupi. 
ijj>\ : Baju bergaris. 

ijff : Selimut yang bergaris, disebut burd 
habir dan burd khibarah, mengikuti pola kata 
‘inabah sebagai kata sifat dan kepemilikan, ia 
adalah kain Yaman, bentuk jamaknya hibar 
dan hibarat. 


329 












MENYEGERAKAN PENGUBURAN 
JENAZAH 

HADITS KE-550 

-jUl ji- 1 ilt äi (gj SJjJä £)l -oo. 

•* ** 

$ «SjUib l£^f: jll t| dlj aIp äi 

‘üUi ^ 0i3 jaää <iAj 

(sjbJ-L uL ot iDjb^l ylsT ?f :J ^UJl <>^>l) 


Abu Hurairah aas meriwayatkan dari Nabi sgg, 
beliau bersabda: "Bersegeralah mengurus 
jenazah, karena bila jenazah itu orang saleh 
maka kebaikan telah kalian berikan untuknya 
dan jika tidak seperti itu maka keburukan 
telah kalian turunkan dari pundak kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Bersegera membawa mayat (52)) 

.-.Penjelasan-- 

j5tä-L: Dengan jim kasrah atau fathah, artinya 
mayit dan tikamya, ada yang menyebut; 
jinazah adalah tikar, sementara janazah 
adalah mayit. 


KEUTAMAAN MENYALATKAN 
JENAZAH DAN MENGANTARKAN 
PENGUBURANNYA 

HADITS KE-551 

J\3 :JV5 tAl* 4)i\ «JjJä -00\ 

** •*<* 

;juii i+i, ^ Oi äii -il jjij 

5 *"’ ‘Ta* ^ | ^ 4 T ^ ^ ^ 5 

is* *+* <yj j*- 


:JÜ ^Usl^iill Uj :J-i <jUsl}0 Ü jijõ 

J»- jJiäl ( j> I_>L #A tr :j <>f>l) 

(ü»-ü 


Abu Hurairah £$$ berkata, "Rasulullah £§ 
bersabda: 'Barang siapa menyaksikan 
jenazah hingga ikut menyalatkannya 
maka baginya pahala satu qirath. Barang 
siapa menyaksikan jenazah hingga ikut 
menguburkannya maka baginya pahala dua 
qirath/ 

Ditanyakan kepada beliau, 'Apa maksud 
dua qirath?' Beliau menjawab, 'Seperti dua 
gunung yang besar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang menunggu sampai mayat 
dikuburkan (58)) 


-• *" * * • l 


HADITS KE-552 

* *i rs- c 'i\'* :***> .t *• * 

£jl iIjjo- A-ioltj £)l -oo? 
^ äi šjy. 4 of äi (sel 
jjl JÖ l :JUj <ÜJ ^ :jjA} 

i%l* 4 ÜJfe «cjlil <£i£ ;>ji 
fLj 6^ ÄI äi cJ^ 
$UigS Isi ^ £}i JiSI 

(jS^I ^Ljl Jju i_jIj tlf 4>^>t) 


Hadits Abu Hurairah dan Aisyah. Ibnu Ümar 
S© meriwayatkan bahwa Abu Hurairah m 
berkata, "Barang siapa yang mengantar 
jenazah baginya pahala satu qirath." Maka 
ia (Ibnu Ümar) berkata, "Abu Hurairah 
berlebihan pada kita." Tiba-tiba Aisyah 
membenarkan Abu Hurairah. Aisyah berkata, 


330 






"Aku mendengar Rasulullah ^ mengatakan 
itu." Maka Ibnu Ümar berkata, "Kami telah 
banyak melalaikan (pahala) berqirath- 
qirath." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Keutamaan mengantar mayat sampai 
kuburan (57)) 


ORANG YANG MENYEBUTKAN 
KEBAIKAN ATAU KEBURUKAN MAYIT 

HADITS KE-553 


:J\I «Ufr li (tfOj liül a -öoT 

iile. 0 Ü ^>1 \& p c 4*3 : fLj Ala 

toUa^-l JUl : jlil 

^“rlf i<- fi 5 •—-i- 

l«Üb La tdJL£ 4AJl 

a) aIc- jLwJol I lj «#1 

j$\ 

^6 *Ui lj\j At jiUA-l v-A^f fr :j 4j»-^»-l) 

(o~ll 


9 *Z t t > * 


Anas bin Malik ss berkata, "Ada orang- 
orang melewati satu jenazah laiu mereka 
menyanjungnya dengan kebaikan. Maka 
Nabi ü bersabda, "Itu pasti baginya." 
Kemudian mereka melewati jenazah yang 
lain laiu mereka menyebutnya dengan 
keburukan, maka beliau bersabda, "Itu pasti 
baginya." 

Maka Ümar bin Khatthab m bertanya, 
"Apa yang dimaksud pasti baginya?" Beliau 
menjawab, "Jenazah pertama yang kalian 
sanjung dengan kebaikan, maka pasti 
baginya masuk surga. Sedangkan jenazah 
kedua yang kalian sebut dengan keburukan, 


berarti ia masuk neraka. Karena kalian 
adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah" (23), Bab: 
Pujian orang-orang terhadap mayat (86)) 

... Penjelasan .. 

iji. jjüö : Penggunaan pujian untuk 
keburukan adalah dialek menyimpang, 
namun digunakan di sini sebagai persamaan 
bentuk kata, sesuai sabda Nabi 5 gg, "Maka 
pujilah dia dengan baik.” 

044.3 : Yang dimaksud wajib di sini adalah 
tetap dan berlaku, atau sesuatu yang pasti 
berlaku seperti sesuatu yang wajib. Pada 
dasarnya, Allah tidak berkewajiban apapun, 
bahkan yang berlaku adalah karunia, siksa, 
dan keadilan-Nya. Allah tidak ditanyai 
tentang apa yang Ia lakukan. 


MUSTARIH ( YANG ISTIRAHAT) 
DAN MUSTARÄH (YANG 
DIISTIRAHATI) 


HADITS KE-554 




0 7 3 , 0 ”Z |. . • • •'C | ^ * 0 

JJjLäJ il <bu3 -oot 

sji% jLj *2* äi & *)s\ 


l. > 0 x" ,#♦.£ * 9 Q I 0 Z * * 0 $ * C * * *i| 

AÜ) {JJ^J Vj \ 

lii : jiS il £i3ull3 g/l 3 l ü 

C4JJ\ Sjp-J (Jl CjjJl oli lyA 

lülj lxii} 

013^113 


(ojll oi <—>\j tr :(5t*Jl i-AiS” lSjUJI 4»y>-l) 


331 






Abu Qatadah bin Rib'i Al-Anshari 
meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah 
dilewati jenazah, kemudian beliau bersabda: 

"Mustarih ( Yang Istirahat) dan Mustarab 
(Yang Diistirahati)." 

Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apa itu Mustarih ( Yang Istirahat) dan 
Mustaräh (Yang Diistirahati)?" 

Nabi menjawab, "Seorang hamba yang 
mukmin itu beristirahat dari kelelahan dan 
kesulitan-kesulitan dunia menuju rahmat 
Allah. Sebaliknya hamba yang fajir; manusia, 
negara, pepohonan, dan hewan akan 
beristirahat dari (perbuatan)nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Sekarat Kematian (42)) 

— -.Penjelasan - - -. 

*1» : Dikatakan; arahar rajulu 

wastaraha artinya ketika semangat kembali 
lagi setelah lelah, wawu dalam sabda; wa 
mustarahun minhu artinya aw (atau), atau 
tanwi'iyyah, maksudnya anak Adam tidak 
terlepas dari kedua makna ini, sehingga tidak 
khusus untuk jenazah saja. 

UijJ' : Keletihan dan beban berat dunia. 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah mengumumkan kematian An- 
Najasyi 4 pada hari kematiannya. Kemudian 
beliau keluar menuju tempat shalat laiu 
membariskan shaf kemudian takbir empat 
kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Orang yang memberitahukan kematian 
seseorang kepada keluarganya sendiri (4)) 

..Penjelasan.. 

jS : Beliau memberitahukan 
kematian An-Najasy. 

jLg JLü : Shaff di sini adalah kata lazim 
(tidak memerlukan obyek), ba' pada kata 
bihim artinya bersama, yaitu beliau berbaris 
bersama mereka. 


HADITS KE-556 

,£ *•- tl. 


-f «£ ''' t i. .,'***> f >• - 

ju :Jli 4XJ1 ^ 1 tiuo*. -eoT 

{Lj 4i)l d 

:jviS õu jjJl fjsil õe-iõ 



TAKBIR DALAM SHALAT JENAZAH 


jJLlJ-I Jt 5^11 -U tr :J UJl **■>() 

(iw...llj J «atb 


HADITS KE-555 

a• ^ j.*- j ? ^ o „ 

0* ‘^ic- 4Ä)1 *jžj^ —ooo 

&■ ^ 

l "jlrtj jj 

dl (jfiJ 1 tr :J 

j:i oJl! 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
mengumumkan kepada kami kematian raja 
Najasyi, Penguasa negeri Habasyah pada 
hari kematiannya laiu berkata, 'Mohonlah 
ampunan buat saudara kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Shalat jenazah di mushala dan masjid (61)) 


4 An-Najasyi adalah julukan atau gelar untuk Raja 
Habasyah. Raja yang dimaksud di sini nama aslinya 
Ashhamah (Shahtn Al-Bukhäri Tahqiq Dr. Musthafa Dib 
Al-Bugba 1/420) 


332 









HADITS KE-557 


51 <4JL& 4Jül - 00 V 

^3 <^š)i SÄii jp ji fbj *3* äi 

oyf 

ljL lo ubS" (f Jj 

<w 


..Penjelasan. 

: Habsy, habasyah dan ahbasy ,: ras orang- 
orang berkulit hitam. 

jjip: Kemarilah! 


SHALAT JENAZAH Dl ATAS KUBUR 


Jabir m meriwayatkan bahwa Nabi jSg 
menshalati raja Ashamah, Najasyi, beliau 
takbir empat kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Takbir dalam shalat jenazah sebanyak empat 
kali (65)) 


HADITS KE-558 


HADITS KE-559 

'cfSil : jll tfexJÜI Oju-*i : jll 

ä jp fLj *3*. äi Ji 

i • i **» »♦ j» • < * ^ .«"f 4*" «»1 j * **[ ^ 

: JU3 ^0 :ui u cJLAd 4JLP 




, 4* ii 1 ( ^ i.i • «■* • , «<* > 9 «* 

<1 4JJl 4JJl -ööA 

j&ll gjj il ijiLj * 3 * ÄI (g\ jll:jll 

: jil * 3 * rlü liii«, ,uii ,v Aju» 


:J1ä IjJuad |oJ^3 

«4II& jJUj aIIc. 4AJl -£i)l JUfl tllUUd 


I® * ^ * 

OjJU3 


utyLflll oA> 8# t-jlsS* rr 

(5jW-> 


Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi 
bersabda: 'Hari ini telah wafat seorang 
laki-laki saleh dari Habasyah, untuk itu mari 
menshalatinya.' 

Dia (Jabir) berkata, 'Maka kami berbaris laiu 
Nabi menshalatinya dan kami terdiri dari 
beberapa barisan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Barisan ketika shalat jenazah (55)) 


,Jd4_j jL-uall L r*^f 't' JOliS/l *-^cŠ V (JIjUvJI 

(toL^I j^UIj 

Hadits Ibnu Abbas. Sulaiman Asy-Syaibani 
berkata, "Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, 
'Telah mengabarkan kepadaku orang yang 
berjalan bersama Nabi 5 Ü 5 melewati sebuah 
kuburan yang terpisah, kemudian beliau 
mengimami mereka shalat dan mereka 
berbaris.' Laiu aku tanyakan, "Wahai Abu 
Amru, siapa yang menceritakan kepadamu 
tentang ini? Dia menjawab, 'Ibnu Abbas."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Wudhu 
anak kecil dan kapan diwajibkan atas mereka 
untuk mändi dan bersuci (161)) 

--Penjelasan- 

l>uL2t jts: Menyapu masjid. 

cj IS : Ini namanya menyandarkan sesuatu 
kepada namanya. 

id : Beritahukan kepadaku. 


333 









HADITS KE-560 


ojj-i oi «ilõ &\ -ev 

jäj ‘õul ci?uUii jLL 5^ ‘5^1 ji SU-j 

<j»$2 õli ojfji <Ajjõ |juüj Ulc. 4JJ| Jõ ^pJl 

u; õu 4 $ 5dy õül jrt u :jül 
.Ü§ iil' 51? ä :ijjul &3ST sai : jvl *bi 

J " • *•-' 

4 t T- .••?■»' ■r.s ..jS-? I.s »- s. 

Jp :JI3 AjU» :Jli tAÕflj 

•T- « - ? sff 
jS*J' Jp i^Lall "W :_)3Ui-l v-jVsS' tr : J t/jUt-JI *»p-l) 

(jjiju L* Jju 


Abu Hurairah e& meriwayatkan bahwa 
Aswad, entah ia laki-laki atau perempuan 5 
yang biasa menyapu masjid meninggal 
dunia, tapi Nabi tidak mengetahui kabarnya. 
Suatu hari beliau teringat padanya laiu 
bertanya, "Apa yang ia kerjakan?" 

Shahabat menjawab, "la telah meninggal, 
wahai Rasulullah." Maka Nabi bertanya, 
"Mengapa kalian tidak memberitahuku?" 

Mereka menjawab, "la dulu begini dan 
begini." Mereka menyebutkan ceritanya dan 
meremehkannya. Kemudian beliau bersabda, 
"Tunjukkan kepadaku mana kuburannya." 
Laiu beliau mendatangi kuburannya dan 
menshalatinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Shalat di atas kuburan setelah mayat 
dikuburkan (67)) 


5 Disebutkan bahwa namanya Ummu Mihjan (Shahth Al- 
Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafo Dib At-Bugha 1/175) 


BERDIRI UNTUK JENAZAH 


HADITS KE-561 


ji,, s ^ si, - > • „ 

ü*' õi "•*" 

^ •* *" 

Sijii Sjllil fžjij lij :jv % ifLj UJÕ 

f.4 M 

(sjbnll ^Lõ)l uL 11 uj 16 * tr : j 4 >^>l) 


Amir bin Rabi'ah meriwayatkan dari Nabi 
j£š, beliau bersabda: "Jika kalian melihat 
jenazah maka berdirilah hingga ia berlalu 
meninggalkan kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah (46)) 

.-.Penjelasan.. 

: Kalian mengikuti di belakang jenazah, 
penisbatan kata ini kepada jenazah hanya 
secara majaz, karena yang dimaksud adalah 
orang yang memanggul jenazah. 


HADITS KE-562 

0* Aifr Aül (S°J AJUJj jt jA \ft doo»- -OV 

Jj llj :jV5 <fLj *£* &\ j* jfH 
&,u j 4 =J jS õü .ijik 
üte oi i? ^5 jf ilJ& ji 4 Ü& 

(jjM3 


Amir bin Rabi'ah ss meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "3ika salah seorang dari 
kalian melihat jenazah dan jika iatidaksedang 
berjalan bersamanya maka hendaklah ia 
berdiri hingga ia meninggalkan jenazah 


334 






tersebut, atau jenazah itu melewatinya atau 
ia tunduk sebelum jenazah melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Kapan diperbolehkan duduk ketika berdiri 
karena menghormati janazah (48)) 

..--Penjelasan. 

iilž- j\ Ulbi Ji : perawi rägu, yaitu hingga 
orang menggantikan jenazah, atau jenazah 
menggantikan orang. 


HADITS KH-563 


iiSS- <UJl o 1Y* 


£& \l\ :j\l «jfcj 

Sü «lyijÄs 33Ü2U 

3jU>- ^3 ^ <_jL W i—fV : j 

(^LäJU Jjj <~S\^ ,jC- f~oy iy>- •***> 


Abu Sa'id Al-Khudriy m meriwayatkan dari 
Nabi jjg, beliau bersabda: "üika kalian melihat 
jenazah maka berdirilah 4 dan barang siapa 
mengiringinya janganlah ia duduk hingga 
jenazah itu diletakkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang mengantar janazah tidak duduk 
hingga janazah tersebut diturunkan dari 
pundak-pundak yang menggotongnya, jika 
ia duduk maka diperintahkan untuk berdiri 
(50)) 


berkendara sama seperti berdiri bagi orang 
duduk. 

Ji : Hingga diletakkan di tanah, 
sementara bagi orang yang jenazah 
dibawa melintas di hadapannya, ia hanya 
diperintahkan untuk berdiri saat jenazah 
dibawa melintas atau diletakkan di dekatnya, 
seperti ketika seseorang berada di mushaila. 


HADITS KE-564 

<<U£- 4JJl dii! -Ufr -O^t 

&\ & $ fÜl c!j£. & C# :jvS 

äjll> £l abi Jlj LLžJ cAj ibtaSj 

.'J i <<*f •:,? s •*' 

\y>jÄ3 

õjUi- ^ <—#• <—AsS” rr :j *^-^>-1) 

(tS-be 


3abir bin Abdullah berkata, "Suatu hari 
kami dilewati jenazah, maka Nabi jJš berdiri 
dan kami pun ikut berdiri. Laiu kami tanyakan, 
'Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang 
Yahudi.' Maka beliau bersabda, '3ika kalian 
melihat jenazah maka berdirilah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah orang 
yahudi (50)) 


HADITS KE-565 


-Penjelasan--- 

\yyj> : Perintah berdiri bagi yang duduk, 
sementara bagi yang berkendara harus 
berhenti, karena berhenti bagi orang 


6 Perintah ini berlaku bagi orang yang duduk. Sedangkan 
orang yang naik kendaraan, hendaklah ia berhenti. 
Sebab, perintah berhenti baginya seperti halnya perintah 
berdiri bagi orang yang duduk (Shahih Al-Bukhärf Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abaul Baqi) 


• " * - • ii, J • " ... 

ö* öi 

6^ & $ 4 * 


JUfr 

K» • 


4 && iM 

5j :SlÖ fÜJU Jii ^ 


335 









i"*i -m "f 0 '|S ? l'.\" • ö- + 

#jU>- 4->l AJ J*Ä3 U3 eA j oj^s jj-Lwj 

* 

lLüc^l:JUd«£j£ 

Sjlii- flj i_>L 0 . :_puj-| cjbS” tr :j (JTjUvJI Ajj-ji-i) 

(cS^yf! 


Hadits Sahal bin Hunaif dan Qais bin 
Saad dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
ia berkata, "Suatu hari Sahal bin Hunaif 
dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di 
Qadisiyah , 7 laiu lewatlah jenazah di hadapan 
keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian 
diberitahukan kepada keduanya bahwa 
jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau 
dari ahli dzimmah. Maka keduanya berkata, 
'Nabi 3 ® pernah dilewati jenazah laiu beliau 
berdiri. Kemudian diberitahukan kepada 
beliau bahwa itu adalah jenazah orang 
Yahudi. Maka beliau bersabda, 'Bukankah ia 
juga jiwa (manusia)?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berdiri untuk menghormati jenazah orang 
yahudi (50)) 


.Penjelasan. 

il-jüjt : Sebuah kota kecil, penuh dengan 
pohon kurma dan mata air, terletak sejauh 
dua marhalah atau limabelas farsakh dari 
Kufah. 

oi • yaitu termasuk ahli dzimmah, 
maksudnya para wajib jizyah yang tinggal 
di dekat tanah mereka, karena ketika kaum 
muslimin menaklukan berbagai negeri, 
para pemilik tanah tetap dipertahankan 
untuk mengutus tanah masing-masing dan 
dibebankan untuk membayar kharraj. 


HiS ojUJI : Berdiri di sini karena sulimya 
kematian dan mengingat kematian, bukan 
karena si mayit itu sendiri. 


TEMPAT IMAM BERDIRI KETIKA 
SHALAT JENAZAH 

HADITS KE-566 

iAi£ Äi oju* g -ev\ 

£iJl t-\jj :j\l 
<\^mi\jü 3 CõU õl^al 

* 1 — . jü l ( jp s^Lall i_j\j nr tr: j <^>.1) 

j ojL Ijj 

Samurah bin 3undab m berkata, "Aku pernah 
di belakang Nabi jgjjj menshalati jenazah 
wanita yang meninggal pada masa nifasnya. 
Maka beliau berdiri di tengah jenazah 
tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Menshalati wanita yang meninggal dalam 
keadaannifas (63)) 

--Penjelasan-- 

ti-lh (j: fi di sini untuk talil (alasan), seperti 
disebutkan dalam sabda Nabi jgg: 

!j$ õ, ftjjll 51 (seorang wanita masuk 

neraka karena seekor kucing). 

: Sejajar di tengah-tengahnya. 


i * J* 


J*. , * A> 


jp jUuj AJl* 4*1 


7 Qadisiyah adalah kota kecil yang memiliki pohon kurma 
dan air. Jarak antara Qadisiyah dan Kufah kurang lebih 
120 km IShahih Al-Bukhär! Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqf) 


336 









BAB 12 
ZAKAT 


HAD1TS KE-567 


-r.s ji. . „ *,»»», 

Jl3 :Jl3 <Ull (sSj Xjxw doi». -»*W 

2 ;- - .? - * ,'*• - 

{Jft^ Oj^ U*j jmJüj ( A j J U9 Jjl 

2s-- „■*•? •■ ■; ,> . ^ •. -‘t- 

jj-Ai AltJj ^jat L* i— iVj t :älSjJI *_»bS" ft :j *>^>l) 

0 *£=« 


Abu Sa'id ass berkata, "Nabi jg telah 
bersabda: 'Tidak ada zakat harta di bawah 5 
uqiyah, tidak ada zakat pada unta di bawah 5 
ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman 
di bawah 5 wasaq.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Harta 
yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak 
termasuk sebagai penimbun harta (4)) 

... Penjelasan... 

«ii jljt ar £ oji O : Satu uqiyah sama 
dengan empatpuluh dirham berdasarkan 
nash-nash yang masyhur dan ijmak. 

«ii o)S õji ^ : Dzud adalah unta 

yang berjumlah antara tiga hingga sepuluh, 
tidak ada bentuk tunggal untuk kata ini, 
kata “lima" disandarkan kepada dzud yang 
merupakan kata mudzakkar, karena dzud 
bisa berupa mudzakkar dan juga mu’annas, 


juga disandarkan kepada kata jamak, karena 
dzud bisa berupa kata tinggal dan juga kata 
jamak. Disebutkan dalam Al-Qämüs, dzud 
adalah kata tunggal sekaligus jamak, atau kata 
jamak yang tidak ada kata tunggalnya, atau 
kata tunggal dan jamaknya adalah adzwad. 

«ii 'jS- oji Urf : Awsuq adalah 
jamak wasaq, maksudnya lima wasaq kurma 
atau biji-bijian, satu wasaq sama dengan 
enampuluh sha\ satu sha’ sama dengan 
empat mud, satu mud sama dengan satu 
sepertiga rithel Baghdad. Dengan demikian, 
satu wasaq sama dengan 1600 rithel Baghdad. 
Satu rithel Baghdad menurut pendapat paling 
kuat, sama dengan 128 dirham, pius empat 
kali sepertujuh dirham. 


TIDAK ADA KEWAJIBAN ZAKAT PADA 
BUDAK DAN KUDA 

HAD1TS KE-568 

jvl :J\S «iie Äi (sej 'J\ -o*\A 
jc J^3 äi)l 

j jJ_ii ^ to <_>VsS” ?l 

(«JU9 


337 






Abu Hurairah m berkata, "Nabi jgš bersabda, 
'Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang 
muslim pada kuda dan budaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada zakat kuda atas seorang muslim (45)) 

.Penjelasan-- 

aü ‘S&j ü, : Maksud kuda 

di sini adalah isim jenis, jika tidak demikian 
berarti kata yang menunjukkan satu benda. 
Tidak ada perbedaan pendapat, kuda tidak 
wajib dizakati. Ya, jika kuda dijadikan 
komoditas perdagangan, maka wajib dizakati 
berdasarkan ijmak. 

IZZj: Budaknya. 


SOSIALISASI ZAKAT DAN 
PENOLAKAN 


HADITS KE-569 

-r.5 > • - jl. . „ *.* ~ * f * « „ 
jfi\ : jlS tAJLfr AÜl -0*\^ 

** 

«ÜxllU plS/j aJlC- £jjl ^£> 4jjl JjJoj 

* uaji» # ^ #i gs 


:jfcj 4?* ÄI JUl Jyifiä ^ 

äi teiS gtf ^ *i tf 

aš «15JU> jLžsula <5JU- \j»\j 




J-Gji ug ‘4 jji jüsas isus i 

* 3 * äi äi iudžii & 

IfJUUj 

jj :J\jü ■<&! Jj} >_j\j IS v r >b5 > Tl :j (jljtidt *>^>1) 

Mj» 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jjg 
memerintahkan untuk menunaikan sedekah 
(zakat). Laiu dikatakan kepada beliau bahwa 
Ibnu üamil, Khalid bin Al-Walid dan Abbas bin 
Abdul Muthalib menolaknya. Maka Nabi 
bersabda: 

'Ibnu 3amil menolak zakat karena ia dahulu 
fakir laiu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya 
kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian 
telah menzaliminya. la telah menyedekahkan 
baju-baju besi dan peralatan perangnya 
di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul 
Muthalib ia adalah paman Rasulullah jg, 
namun demikian ia tetap wajib berzakat dua 
kali lipat (sebagai kemuliaan baginya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan (memerdekakan) hamba 
sahaya" (49)) 


-Penjelasan- 

u : Sesuatu yang dibenci dan diingkari. 
Makna hadits; tidak ada sesuatupun yang 
dibenci dari Ibnu Jamil, sehingga tidak ada 
kewajiban untuk tidak memberinya (zakat). 
Kata-kata seperti ini digunakan orang Arab 
untuk menegaskan penafian dan melebih- 
lebihkan penafian dengan menegaskan 
sesuatu, dan sesuatu tersebut tidak harus 
ada, sehingga ia selalu dinafikan. Menurut 
para ahli ilmu bayan, kata-kata seperti ini 
disebut ta’kidul madh bima yusybihudz 
dzamm (menegaskan pujian dengan sesuatu 
yang mirip celaan), dan sebaliknya. Contoh 
menegaskan pujian dengan sesuatu yang 
mirip celaan; kata-kata penyair berikut; 

Tidak ada aib pada mereka, hanya saja 
pedang mereka 

Terdapat retak-retak karena pukulan para 
pasukan 

Contoh menegaskan celaan dengan 
sesuatu yang mirip pujian; hadits ini dan 
semacamnya. Yaitu, tidak patut bagi Ibnu 


338 








Jamil untuk membenci sesuatu selain ini. 
Ini tidak mengharuskan Ibnu Jamil untuk 
membenci apapun, karena tidak ada sesuatu 
pun untuk ia benci, sehingga ia patut 
memberikan sesuatu yang Allah berikan 
kepadanya dan tidak mengingkari nikmat- 
nikmat-Nya. 

JL4a!l* : Nabi jg menyebut nama 
Khalid secara jelas, bukannya menyatakan, 
“Kalian menzaliminya,” padahal menurut 
asalnya adalah menyebut kata ganti, ini 
mengagungkan kedudukan dan urusan 
Khalid. Makna hadits; kalian menzalimi 
Khalid karena menuntut zakat maal yang ia 
miliki. 

J: Disimpan sebelum satu tahun. 

: Jamak dir’u yaitu baju besi. 

Jjsfttj : Jamak 'atad, yaitu perlengkapan 
seseorang seperti senjata, hewan tunggangan, 
dan alat-alat perang. 

Q : Tidak ada zakatnya. 

\iZZ lilLj aü iii i. : Pendapat yang paling 
tepat terkait makna hadits ini; zakat yang 
wajib bagi Abbas bin Abdul Muththallib pasti 
ia bayar, tyL : yaitu ia menambahkan 
lagi sejumlah itu sebagai bentuk sikap 
dermawan darinya. Nabi ^ mengharuskan 
Abbas membayar zakat dua kali lipat 
untuk mengangkat kedudukannya dan 
membelanya. 


ZAKAT FITRI BERUPA KURMA DAN 
GANDUM 

HADITS KE-570 

Jfrij St «UJ1* ÄI öfj <1^ -oV 

liu jki ii J*-} jii 


*' •{ ^ i' <* •? •; • 

yj*- Jp JR w- !>? ji & 

Oi Jji 

jjt jlaJüt ii Ju o «_j1j Y\ :»Q\ «—ihS* ?l : j 

(OiJ-J.1 »jš-j J-*JI 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa 

Rasulullah $§ mewajibkan zakat fitri berupa 
satu sha' kurma atau sha' gandum bagi setiap 
orang yang merdeka maupun hamba sahaya 
(budak), laki-laki maupun perempuan dari 
kaum Muslimin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah wajib baik bagi hamba sahaya 
dan yang lainnya dari kaum Muslimin (71)) 


HADITS KE-571 


Äi £ Al Zs. -0 
J4\ fLj aIe äi y\ :jvi 

4&I JUC- JÜ jl 

0 " " 0 " 

• ‘"J • ■* |Sll T' - ' >•' ji.i ^ . < 

££ jJJLfl 4JJL& JjujO Aul 

* " 

leL« jhžll ÜJU0 «-Aj VI :sKj]l «—>hS" rt :j (JTjliJl 

O-JCr' 


Abdullah bin Ümar ü berkata, "Nabi ^ 
memerintahkan kami zakat fitri berupa satu 
sha' kurma atau satu sha' (jelai) gandum." 

Abdullah m berkata, "Laiu orang-orang 
mengeluarkan yang senilai, yaitu dua mud 
(biji) gandum." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' kurma (74)) 


339 




.Penjelasan.- 

sSic : ‘Idl adalah setara dalam timbangan 
dan ukuran, ‘adl artinya sesuatu yang 
menggantikan sesuatu yang lain yang tidak 
sejenis, seperti disebutkan dalam flrman 
Allah Swt., “Atau berpuasa seimbang dengan 
makanan yang dikeluarkan itu.” Aslinya, 
kata ini mashdar. Dikatakan; ' adaltu hadza 
bi hadza 'adlan (saya mengganti ini dan yang 
ini) mengikuti pola dharaha yadhribu. Allah 
Swt. berfirman, “Namun orang-orang yang 
kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Tuhan mereka.” (Al-An’äm: 1). 

glii: bentuk mutsanna dari mudd, satu mudd 
sama dengan seperempat sha'. 


HADITS KE-572 


j*. * * ? • *\ j • - ; ^ ^ 

<U)1 (J>\ cioJj* -OYT 

j\ ja jiäiil »Šj & :J\J 

ja jt i ja jl ja \ftti 

UmJj ja jl tia|l 
IcUo _^uül Jjjuo <_jU VT obS" tt (£>UwJI 


Abu ScTid Al-Khudriy m berkata, "Kami 
mengeluarkan zakat fitri berupa satu sha' 
makanan atau satu sha' (jelai) gandum atau 
satu sha' kurma atau satu sha' keju (mentega) 
atau satu sha' kismis (anggur kering)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' makanan (73)) 

—..Penjelasan- 

J IcU. : Satu sha’ gandum. Gandum 
adalah makanan utama mereka baik saat 
bermukim ataupun bepergian. Jika memang 


yang beliau maksud bukan gandum, tentu 
beliaujelaskan. 

Lit j* itU» j\: Aqith adalah susu beku berisi 
keju, jika garam merusak isi keju ini, tidak 
boleh dibayarkan sebagai zakat, jika garam 
terlihat pada bagian permukaan keju dan 
tidak merusaknya, keju yang mumi harus 
mencapai ukuran satu sha'. 


HADITS KE-573 


(&j jju* cSj*- -ovr 

*3*. äi Ji oUj £ .QJj & :jli 

jl (j-J ja jl ^ \&U> (jüuj 

AjjIxä UU uwj VC-U j» < {jA 
Jjju IjJfc ja Ix» (5jl :j\l o£l>j 


•5; 


(i_^jj i_jL Vo :sSjJI obS* f t :<j ijjbidl 


Abu Sa'id Al-Khudriy as berkata, "Pada 
zaman Nabi kami mengeluarkan (zakat 
fitri) satu sha' makanan atau satu sha' 
kurma atau satu sha' gandum atau satu sha' 
kismis (anggur kering). Ketika Mu'awiyah 
datang (untuk melaksanakan haji) dan 
datang pula (kiriman) gandum dari negeri 
Syam, dia berkata, 'Aku menganggap satu 
mud (gandum) ini sama dengan dua mud 
lainnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
fitri adalah satu sha' anggur (75)) 

.- - - Penjelasan- - 

: Yaitu zakat fitrah. 

il^LUl oiU-j: Yaitu gandum Syam banyak dan 
murah harganya. 

: Aku kira. 


340 











\jS> : Biji dan gandum. 

,^Ü jjJJ: yaitu di antara seluruh biji-bijian. 


DOSA BAGI ORANG YANG MENOLAK 
ZAKAT 


HADITS KE-574 

^ 

Jj-Jj «Aifr 4 mI C$2j *JŽJ* —OVt 

* •#» 

:?SU1 jäi :jvS .jiij *&• Äi ji j*)t 

4^ ^ -jjj J4-J js <54 .>f gö 

Y ši j»sS Äi ^ & i#j ji> ji! ä 
jf ^ii ^ <3 js hö ^ <i*jj j? 

i£i? <üäS uli jlj <oU^i a iii? iijjii 
lijiSij liiijji üi? j! \iji ižiii 

^ ^ ^ ^ *'*■' • £ . «"tf at^, ('■'>'#• 

^ 4 *? *4"* * Jlj ÄI Ou*u> 

Jijj rf õllü eUi 5^ lfc*5 il Sji 

^ «O* 

^jpjjj & fSüy j&. Jfö :iijj 0 

‘j-*^l j»I*y 4-lc> <&l 4^1 Jj-^J 

AjwISU £j*^1 oÕa Sh jjjl U : j\Ü 

cT*i t>*J 8 JŽ l}^ JD J J" J*" õ*) •«"» 

(•S!5*#Ä 

(üäil Js^-I 14 : jl—j|_) ^441 <->bS" °1 :j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda: "Kuda itu tiga jenis: 
pahala pagi pemiliknya, penutup kebutuhan 
bagi pemiliknya, dan dosa bagi pemiliknya. 

Adapun (kuda) yang menjadi pahala 
bagi pemiliknya ialah seseorang yang 
menyiapkannya di jalan Allah laiu 


memeliharanya di tanah peternakan atau 
kebun. Selama ia diikat dengan tali panjang, 
maka apa saja yang dimakan di tanah 
peternakan atau kebun tersebut akan tercatat 
sebagai kebaikan baginya. 

Seandainya talinya putus laiu kuda itu berlari 
sekali atau dua kali maka jejak-jejak dan 
kotorannya akan menjadi kebaikan bagi 
pemiliknya. Dan seandainya kuda itu melewati 
sungai laiu minum airnya sedangkan ia tidak 
bermaksud memberinya minum maka semua 
itu adalah kebaikan baginya. 

Dan seseorang yang menyiapkan kudanya 
untuk kesombongan, pamer, dan permusuhan 
terhadap kaum muslimin maka itu adalah 
dosa baginya, karena perbuatannya itu." 

Rasulullah % ditanya tentang keledai, maka 
beliau menjawab: "Tidak ada wahyu yang 
diturunkan kepadaku tentang itu kecuali 
ayat, yang mencakup banyak faedah: Maka 
barang siapa yang beramal kebaikan seberat 
dzarrah maka dia akan melihat balasannya 
dan barang siapa yang beramal keburukan 
seberat dzarrah maka dia akan melihat 
balasannya." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Tiga macam kuda (48)) 

—.. Penjelasan. 

\+£>j Jäji: Untuk jihad di jalan Allah Azza wa 
Jalla. 

JU&: Di tali yang digunakan untuk mengikat 
kuda hingga ia pergi untuk merumput. 

: Tempat padang rumput 
õJU.1 Ui: Yaitu makan, minum, dan berjalan. 
l&t: Tali yang diikatkan kepadanya. 

•iiilü: Kembali giat. 


1 Dalam hadits Bukhari disebutkan bahwa yang kedua 
adalah seorang yang memiliki kuda sebagai alat untuk 
mencari kekayaan dan menjaga kehormatan diri, namun 
ia juga tidak melupakan hak Allah pada leher dan 
punggung kudanya. Maka itu akan menjadi penyelesai 
kebutuhannya. 


341 






g^i> ji iSji. : Satu atau dua puturan hingga 
menjauh dari tempat ia diikat pemiliknya 
untuk merumput dan merumput di tempat 
lain. 

: Meninggalkan jejak-jejak di tanah 
dengan kuku-kukunya saat berjalan. 

: Permusuhan. 

: Dosa. 

JM jt: Tentang zakat keledai. 

ilui) : Jarang ada padanannya, tersendiri 
dalam maknanya. 


HUKUMAN BERAT BAGI ORANG 
YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT 

HADITS KE-575 

: jll eile. ÄI $5 jl -J\ -ove 

jt Š, Ä 4 

:cJl 9 ijj^lll OjJ jLä ik+Jtši}\ õjj 

jAj dl cJ&J U 2^» U 

Z\Jj \j» ijljuj (C^miI jl d (JjjLi 

ÄI jj-^3 II ^5 cif yi -y> :ciÜ (ÄI 

ij^»j iI^a jii & ^i Silpi 5jj*š^I Jis 

IJ&j 

oõtT <_Aj K 

(f-C) ^ ÜW 


Abu Dzar m berkata, "Aku menemui Nabi $jjj 
di bawah Ka'bah bersabda: 'Mereka adalah 
orang-orang yang paling merugi, demi Rabb 
Ka'bah, mereka adalah orang yang paling 
merugi, demi Rabb Ka'bah.'" 


Aku berkata dalam hati, "Apa salahku? Apa 
ada yang salah pada diriku? Apa salahku? 
Laiu aku duduk di dekat beliau, dan beliau 
masih mengatakan itu. Maka aku tidak bisa 
diam dan diliputi pertanyaan sekehendak 
Allah. Maka aku tanyakan, 'Siapa mereka 
yang merugi? Demi ayah dan ibuku sebagai 
tebusannya, wahai Rasulullah?' Beliau 
menjawab, 'Mereka adalah orang-orang 
yang banyak hartanya, kecuali orang yang 
mengatakan begini, begini, dan begini 
(maksudnya menyedekahkan hartanya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab: Bagaimana sumpah Nabi jg (8)) 

.Penjelasan. 

U: Bagaimana kondisi saya. 

3 ^J >\: Apakah di dalam diriku terdapat 
sesuatu yang mengharuskan aku rugi. 

C^l1a 5 : Suatu hai menutupinya. 

\&a$ \&Z jii ‘J M : Kecuali orang yang 

menginfakkan hartanya di depan, samping 
kanan dan kiri kepada mereka yang berhak. 
Tindakan diungkapkan dengan kata-kata. 


HADITS KE-576 

» 1,5 ' >A., . „ 55 f > • * 

<AJL£ AJJl ^1 — ®V^ 

M 0»^ 

ijjJ j : jll (jJUy aJ ufr AJdl (Jl 

#» U jl \ J Jj jf ojL 

,■'2- • *'> tt *}''• <>f of f . * i i 

4**- J 1 j" j' üj» Jfj 

1 ^ ^ j 

(a 1 m*i j jjžsu U jollil Aillill j»jj 3 I Sl[ 
ojl»* GS (l^jjjib Apc&jj (I^|Üp-U ojJaS 

j-IŠJt jo ^aib diSljl Aglfr COj lil^i-l 

(^õJI iSj Aj iY t 


342 







Abu Dzar ass berkata, "Aku menemui Nabi 
ketika beliau sedang berkata, 'Demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya atau demi Zat yang 
tidak ada llah selain Dia, atau sebagaimana 
beliau bersumpah. Setiap orang yang 
memiliki unta, sapi, atau kambing laiu tidak 
mengeluarkan haknya (zakat) maka hewan- 
hewan itu akan didatangkan kepadanya 
pada hari Kiamat dalam rupa yang paling 
besar dan paling gemuk. Laiu hewan itu akan 
menginjak-injaknya dengan kakinya dan 
menyeruduknya dengan tanduknya. Setiap 
kali hewan terakhir selesai maka hewan yang 
pertama akan kembali melakukan seperti itu 
sampai manusia diberi keputusan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
sapi (43)) 


--- - ■ Penjelasan- 

iili S: Tidak menunaikan zakatnya. 

: Jamak khuff, 

Lil: Setiap kali melintas. 

õe? : Hingga penghisaban tuntas. 


ANJURAN BERSEDEKAH 


HADITS KE-577 


cJ5 <u)l (&j j* £)l -oVV 


' V 


?Ji\. 


• * 4 


£ t 


õ>l u ja Gi G: jüs ffifci 4L4 

iss jt ly ^ 4 liit 

äi <3$ if üijfyj&j 

jaGlG :jll jxu uijlj Ü&j IjUaJ \jŠj> 
5jjS& : jvl Äi G üGjJÄJ :cJJ 


4 jvS j[£ <il£ij il£* j\S ‘y \ 5 jli^*i ju 

j£- itefö j£ j* g? g yi Si 

‘ -• s' - 1 -r 

(Jj=3J (31 OVC 

5? oSjti «jd^j 4le äi äi <>> 
43* ÄI Äi Jpj (Jjs ojšl cõiif 
coo 4JJl Jj-jj G cJi C-JiSllŠ Sl jJLtfj 

jaJ «1Ü j£- jjissü ji c - ^tev Ujo 


:fLj 4^ ÄI Ji jui $cUÜ «0Uj3 

ä* 5- oU y Z\ üfjjj tif\ cj^ 

4JJI G :cJti ilil J>S Uw 4JJb Sl 

£Äõi3 jj Õütä&cü Jj 05 

* * <* «* 

u l«. l> >—>Lf-t op* tjL r :Ql 

(liL 


Diriwayatkan dari Abu Dzar m, ia berkata, 
"Aku pernah berjalan bersama Nabi $§ di 
suatu daerah bebatuan di Madinah pada 
waktu petang, dan gunung Uhud berada di 
hadapan kami, kemudian beliau bersabda, 
"Wahai Abu Dzarl" Saya menjawab, "lya, 
wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, 
"Aku tidak akan bergembira seandainya 
mempunyai emas sebesar gunung Uhud 2 ini 
hingga lewat tiga hari lamanya sementara 
aku masih menyimpan satu dinarnya, kecuali 
yang untuk membayar utang, kecuali yang 
aku bagikan kepada hamba Allah sekian, 
sekian, dan sekian." Beliau menunjuk ke 
sebelah kanan, kiri, dan belakang. 

Kemudian beliau berjalan, laiu bersabda 
lagi, "Sesungguhnya orang-orang yang 
banyak hartanya, mereka adalah yang 
paling sedikit pahalanya pada hari kiamat 


2 Gunung di Madinah {Shahth At-Bukhär! Tabqiq 
Muhammad Fu'ad Abdut Baqi ) 


343 






nanti, kecuali orang yang dengan hartanya 
berbuat begini, begini, dan begini." Beliau 
menunjuk ke kanan, kiri, dan belakangnya. 
Beliau bersabda lagi, "Tetapi, sedikit sekali 
orang yang suka melakukan itu." 

Laiu beliau bersabda kepadaku, "Tetaplah 
kamu di tempat ini! Dangan pergi sampai 
aku datang kepadamu nanti." Kemudian 
beliau berjalan dalam gelap malam sampai 
tak terlihat. Kemudian aku mendengar suara 
yang keras sekali. Aku merasa khawatir 
ada seseorang yang hendak berbuat jahat 
kepada Nabi £g. Aku ingin menyusul beliau 
tapi aku ingat pesan beliau, "Dangan pergi 
sampai aku datang kepadamu nanti." 

Oleh karena itu, aku tidak jadi pergi hingga 
beliau datang kepadaku. Kemudian aku 
berkata, "Aku tädi mendengar suara 
yang sangat keras sehingga aku merasa 
ketakutan," laiu aku sebutkan suara itu 
kepada beliau. Beliau pun bersabda, 
"Apakah kamu mendengarnya?" 

Aku menjawab, "Ya." Beliau laiu bersabda, 
"Itu tädi suara Dibril yang datang kepadaku, ia 
mengatakan, "Barang siapa di antara umatku 
yang meninggal dunia dalam keadaan tidak 
menyekutukan Allah sedikit pun maka ia akan 
masuk surga." Aku bertanya, "Sekalipun ia 
pernah berzina dan mecuri?" 

Beliau bersabda, "Sekalipun ia pernah 
berzina dan mencuri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Menjawab dengan "labaika wa sa'adika" 
(3)) 

.. Penjelasan-- 

iji : Kawasan yang dipenuhi batu-batu 
hitam. 

lil: Sebuah gunung di Madinah. 

: Nashab sebagai tamyiz. 
oüjl: Yang aku persiapkan. 


u Sl): Kecuali jika aku bagi-bagikan. 
iil £: Yaitu aku infakkan untuk mereka. 
Ij &*3 : Kanan, kiri, dan depan. 

5j $>Sf \: Mereka yang paling banyak harta. 

: Mereka sedikit pahalanya. 

jVS : Kecuali orang yang membagi- 

bagikan harta untuk hamba-hamba Allah. 

jdlj kIs. iil : Tampak pada 

beliau atau beliau tertimpa musibah. 

iHÜ : Aku kemudian berdiri atau aku 
menempati tempatku. 


HADITS KE-578 

:JVl .üfr äi C$ej jl -J\ -OYA 

*• 

£s. äi & äi iSü < jdji & aü 

i *11- 0 . *1. > + „ + »4^ > * • „ " 

hi J13 ‘OUsi U-J 

:JU tJt>-l Aju) jl Ojžau AjI 

:cil U* jijÜl 

iJ\j £ ji UI \j :JlJ 4JJl tji jjl 

fi oi^il õl : ^ : j\I 

1^ äi oi^Pl jjkil 

'< -r . 0 /i.- ... " '■ 

6*5 6^-4 üüj -uUt-j 6*5 

• I • , .1 Ti 2 ^ \ ' * • + -J.S 1CI « ? 

: Ü JULS <4£-Uü 4 JU) JLaJ :J13 l^>- 

JÜJ Jj!**. dji ^15 £ : jvl lii* 

dt jliwü : Jll ^>jl j£ lljA 

^ .4ii)i ju& «lii «513? H õ^ii 

õi3 & 613 ^ ä 

^ ^ ^ ^ *■ * 

äi q U cJi jü £1: jtS jj 

U uoU- 3 4JJ| feLi y 


344 






SžJf 3ti : jü ££ Odl yz \SÜ 6^, 
Jij : jll wjil t-Jlf ^ic- 

‘jll j£ :JU Jj õi} jjp ii3 ts :£Ü 

^ii 4»^< <Mj : jü Jj oi} jl/- oi} 

(õjLäll p* Oj>y£il ff :JÜi-AsS" :j ^Uüi ') 


Abu Dzar aa berkata, "Pada suatu malam, 
aku pemah keluar rumah, tiba-tiba aku 
melihat Rasulullah % berjalan sendirian tanpa 
ditemani oleh seorang pun. Aku kira beliau 
ingin berjalan tanpa ditemani oleh orang 
lain. Ma ka aku berjalan di bawah bayangan 
rembulan, temyata beliau menoleh dan 
melihatku. Beliau bertanya, 'Siapa Uu?* Aku 
menjawab, 'Saya, Abu Dzar. Demi Allah yang 
menjadikanku sebagai tebusanmu.' 

Laiu beliau bersabda, Wahai Abu Dzar, 
kemarilah."' 

Abu Dzar melanjutkan, "Laiu aku berjalan 
bersama beliau beberapa saat, beliau 
bersabda, 'Sungguh, orang-orang yang 
banyak (hartanya) akan menjadi orang yang 
sedikit (pahalanya) pada hari Kiamat. Kecuali 
yang diberikan kebaikan oleh Allah. Laiu 
beliau meniup ke sebelah kanan, kiri, depan, 
dan belakangnya serta menggunakan (harta 
tersebut) dengan baik.'" 

Abu Dzar melanjutkan, "Laiu aku melanjutkan 
perjalanan beberapa saat dan beliau 
bersabda kepadaku, 'Duduklah di sinil' 

Beliau menyuruhku duduk di suatu tempat 
yang sekitarnya banyak bebatuan. Beliau 
bersabda, 'Duduklah di sini hingga aku 
kembali kepadamu."' 

Abu Dzar melanjutkan, "Setelah itu beliau 
beranjak pergi menuju Harrah (daerah 
bebatuan) hingga aku tidak melihatnya. 


Beliau meninggalkan aku sendirian dan aku 
lama menunggu. Setelah itu aku mendengar 
di hadapan beliau mengatakan, 'Walaupun 
mencuri dan berzina?"' 

Abu Dzar berkata, "Ketika beliau kembali, 
aku sudah tidak sabar hingga aku 
bertanya, 'Wahai Nabiyullah, semoga Allah 
menjadikanku sebagai tebusanmu, dengan 
siapa Anda berbicara di samping Harrah* ini? 
Karena aku tidak mendengar seseorang pun 
yang kembali bersama Anda." 

Beliau bersabda, "Itu adalah Dibril S&&, 
ia menampakkan kepadaku di samping 
Harrah (daerah bebatuan) ini. la berkata, 
'Berilah kabar gembira kepada umatmu, 
bahwa barang siapa meninggal tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, 
maka ia akan masuk surga.' Laiu aku 
bertanya, 'Wahai Dibril, walaupun ia mencuri 
dan berzina?' Dibril menjawab, 'Ya.'" 

Abu Dzar berkata, "Laiu aku bertanya, 
Walaupun ia mencuri dan berzina?* Nabi 
menjawab, 'Ya, walaupun ia minum khamar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Memperbanyak dan mempersedikit 
harta { 13)) 


-Penjelasan- 

&u: Dengan ha'sakat 

o!: Mereka yang banyak harta. 
jLi: Sedikit pahalanya. 

\j £-: Harta. 

: Memberi. 

fji : Tanah datar dan sunyi, tidak ada gunung. 
Sjil: Tanah penuh bebatuan hitam. 

: Mengembalikan. 

: muncul. 


3 Tanah yang berbatu hitam (Shahih Al-Bukhärt Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ,) 


345 






ANCAMAN BAGI ORANG YANG 
MENUMPUK HARTA BENDA 


HADITS KE-579 

:# caSs^I ji 4 -oV<\ 

0 -^“ j4*j ^ j* jj cJl> 

jaJ cjaJ 1 *m 3 ^JlC- ^ll ( Jj>- (ÄiL^Jlj oClllj jlljl 

«^4f jü 4*5® JU| uiijj OüiÖl^iS :jvl 

• 5#»« -<■ | •*- *"T «" l’*'' ^ t »•* 

# ^ i 9 *^ 1 «#■** <r r* 

£/* J* jž* fe g>£s j**> 

Jj Jj jjb^ i>? 

cÜS fj* ^ jjll S 4 «dl cOllj OuJj 
:j\J «cil jJl |5/ j£ ^1 j£2Jt ^jl ^ :Ö 

cil :jvi 4 j\l «vili. 5 jii^ S f 5 j 
\5 jdij di Äi Ji ^iii :jä & 
U ü Jj^\ jl 6&1 :jvl mi j*J jl rf 

Äi ji äi tfcij 5» döf 4 yvjw & g 

:JlS |Lü :C-Ü dj ii-U- ££ jall} O® 

iSSvi # &i\ ai mi jl 4 5 » 4 ~i u 

«UidJi 5Jllg dl « 5 JJdJ Sl s Slji 613 £& 
^ j® |L^ci£»l S/J «Oi ^JOl Sl 4 ) 13 Sl 

Äljjf j* 


*jlS) i5it l* cA t :»IS)JI i->bS* ft tSjlskJI A^-p-l) 

0 **==“ 

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Aku duduk 
bersama orang-orang terkemuka dari Quraisy. 
Kemudiandatanglahseseorang 4 yangrambut, 
pakaian, dan penampilannya berantakan. la 
berdiri di antara mereka laiu mengucapkan 


salam dan berkata, 'Berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang menimbun 
hartanya dengan batu yang diseterikakan 
kepadanya di neraka Hahannam kemudian 
(seterika itu) diletakkan pada susu mereka 
hingga keluar dari ujung tulang pundaknya. 
Laiu diletakkan pada ujung tulang pundaknya 
hingga ia keluar pada bagian (susu) nya 
hingga ia berguncang.' 

Kemudian orang itu pergi laiu duduk 
bersandar pada tiang. Aku mengikutinya 
laiu duduk di sampingnya, sedangkan aku 
tidak mengenaii siapa dia. Kemudian aku 
berkata kepadanya, "Aku tidak melihat 
orang-orang itu kecuali mereka membenci 
apa yang engkau katakan." Dia menjawab, 
"Sesungguhnya mereka itu tidak berakal 
sama sekali, perkataanku tädi itu seperti 
yang dikatakan kekasihku." 

Dia (Al-Ahnaf bin Qais) berkata; Aku bertanya, 
"Siapa kekasihmu itu?" 

Orang itu menjawab, "Nabi jg pernah berkata 
kepadaku, 'Wahai Abu Dzar, apakah engkau 
melihat Uhud?' Maka aku memandang 
matahari yang ternyata masih siang. Aku 
mengira Rasulullah 5 g akan mengutusku 
untuk menunaikan keperluannya. Maka aku 
menjawab, 'Ya.' 

Laiu beliau bersabda, 'Aku tidak suka kalau 
aku memiliki emas sebesar gunung Uhud laiu 
aku membelanjakannya semua kecuali tiga 
dinar saja.' Sungguh, mereka tidak berakal 
sama sekali. Mereka hanya mengumpulkan 
harta. Demi Allah, aku tidak akan meminta 
dunia kepada mereka, dan aku tidak akan 
meminta fatwa tentang agama sampai aku 
menemui Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Orang yang telah menzakati hartanya tidak 
termasuk menimbun harta (4)) 


4 Orang tersebut adalah Abu Dzar m. (Shahth Al-Bukhärt 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib At-Bugba 2/510) 


346 



..Penjelasan. 

9 

%: Sekelompok. 

Ji: Berdiri. 

: Orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak tanpa mereka tunaikan zakatnya. 

cÄijj: Batu yang dipanaskan. 

*£žj£:Di atas batu yang dipanaskan. 



yang ada di ujung atau atas pundak, naghadh 
arti asalnya bergerak, untuk itu tulang ini 
disebut syakhish minal katif karena tulang 
ini bergerak ketika orang berjalan dan 
beraktivitas. 

JjljSj: Tulang rawan bergerak-gerak. 
hj\l .: Tiang. 

<sj f 'i : Aku tidak mengira. 

^1*1)1 & (g H u-Lill j} : Aku melihat 
matahari untuk mengetahui ukuran siang 
hari yang masih tersisa, dan untuk melihat 
bagian saya di sisa hari itu, U di sini maushul 
(kata sambung). 

tsjf U 13 : Saya mengira. 

&>$ 4 ^ : mungkin isim õ) atau hai 

yang disebut di depan mendahului khabar, 
sementara &S sebagai tamyiz. 


ANJURAN BERINFAK DAN BAGI 
ORANG YANG BERINFAK AKAN 
DIBERI GANTI 


HADITS KE-580 


f * • - 


51 Aul (j£?j <j)l -OA* 

: fe 5* J** : jü «jjbj *3* Äi iil 

S 4jjl Jü : jvlj 0 Uj^ jiii jiif 

jŽif ü fsjftf :jvij jil ^ JäS 


4 u JüJ j 3 iSjš V15 jte. Ui 
oM* oSyi jp 

gjü 

(»UI ^ OjC 0^ 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Allah ä3Ž berfirman, 
'Berinfaklah, maka aku akan berinfak 
kepadamu.'" 

Dan Nabi s§g bersabda: "Sesungguhnya 
tangan Allah terisi penuh, pemberian-Nya 
pada siang maupun malam tidak pernah 
menguranginya." 

Beliau juga bersabda, "Tidakkah kalian 
melihat bagaimana Allah telah memberikan 
nafkah (rezeki) semenjak Dia mencipta langit 
dan bumi. Sesungguhnya apa yang ada di 
tangan*Nya tidak pernah berkurang. ‘Arasy- 
Nya ada di atas air, di tangan-Nya ada mizan 
(neraca) yang turun dan naik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Huud 
, Bab: Firman Allah Ta'ala: "Arasy - Nya 
berada di atas air" (11)) 

--Penjelasan--- 

.uil ju : .iasan untuk simpanan Allah yang 
tiada pernah häbis meski selalu diberikan. 

V: Tidak berkurang oleh apapun. 

i\kL : Sahha yasihhu sahin wa huwa saha', 
yaitu selalu memberi, disifati penuh karena 
banyak manfaatnya, Nabi |g menyamakan 
simpanan karunia Allah dengan mata air 
yang tidak pernah häbis meski selalu diambil 
aimya. 

: Kabarkan kepadaku. 
jJ: Tidak berkurang. 

iljiJl jjl.j : Kiasan untuk keadilan terhadap 
seluruh makhluk. 


347 








£»J55 ' ini namanya menjaga kesamaan, 

yaltu Allah merendahkan siapa yang la 
kehendald dan mengangkat siapa yang la 
kehendald, Allah melapangkan rezeki slapa 
yang la kehendald dan mempersempit rezeki 
slapa yang la kehendald. 


MEMBER1 NAFKAH NULAI DAR1OIRI 
5ENDIR1KEMUD1AN KELUARGA 
KEMUD1AN KERABAT 


HADITS KE-581 


4JJl :Jls« jA>- -OM 

& ASi jäi S? fbj 

<e»j» SUU* «%£ ju JJ £4 fl «Ja 

( p piiyt 


3abir bin Abdullah mengatakan, Nabi 
mendengar kabar ada seorang shahabal 
membebaskan budaknya nanti setelah 
ia meninggal, padahal ia tidak punya 
harta selainnya. Maka Nabi menjualnya 
dengan harga 800 dirham, kemudian beliau 
mengirimkan uangnya kepadanya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-hukum" (93), Bab: 
Imam membeli harta dan barang-barang 
orang yang salah langkah (32)) 

-Penjeiasan- 

£ Jjt töte : Ia mengaitkan kemerdekaan 
budak miliknya setelah ia meninggal dunia. 

*y! *A jijt : Budak ini dijual Nabi karena 
si pemiliknya tidak punya harta lain selain 
itu. Saat Nabi sgjj mengetahui orang tersebut 


menginfakkan seluruh hartanya dan ia 
beresiko binasa karena tindakan tersebut, 
beliau membatalkan infak tersebut. 


KEUTAMAAN NAFKAH DAN SEDEKAH 
KEPADA KERABAT, ISTRI, ANAK, 
DAN KEDUA ORANG TUA SEKAUPUN 
MUSYRIK 


• »? '& t.S *• <• ji. . , t: ; • ' 
jjl :Jb tdJLfr 4jjl “OA? 


HADITS KE-582 

i * 

wAl UOk 

9 “ * 

äIjxLJU jUaiSfl jš I 


A Äi ji jtii 
õjjif iili :J 1 \ ja hJe 4>>4j 

(Õjt* 1^? IjiiiS Jt* jjl IJtö J) oÕA 
«fJuj Jlp ÄI J* il jj AÄÜ Ji p\Š 

jj£ jvijj 33C3 äi Sj äi jj^j a : jvSS 

4^ 013 (5jJ* & 1>4*3 Jt jji SJ) 

ji-jf *ä Sü ViSp au# jj 

3 ljl iž<m> 4 All JJuJ G i 4 JJl JCLC- U^Sj 

:fhj Ä ÄI *1)1 Jpij Jlfi :jl3 ÄI 
cJ^ Jij »^|3 ju (luj ju euj £ 
J? jul S? v5jl 013 «ä*U 

j( IjlGüi 4jJl jjjuj G jül iääIg 

(vjbSi ^ sSjM u tSjUvJi^t) 


Ai 


348 







Anas m meriwayatkan, “Abu Thalhah adalah 
seorang shahabat dari kalangan Anshar 
di Madinah yang paling banyak memiliki 
pohon kurana. Sedangkan haita yang paling 
ia cintai adalah Bairuhä' (nama kebun pohon 
kurmanya). Kebun tersebut berada di depan 
masjid. Rasuiullah % pemah masuk ke 
dalamnya dan meminum air bersih di sana " 

Anas berkata tagi, "Ketika ayati 'Kamu sekahV 
kali ttdak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sebagtan harta yang kamu cintai (AIS Imran: 
92)' turun, Abu Thalhah menemui Rasuiullah 
jg dan berkata, 'Wahai Rasuiullah 
sesungguhnya Ailah Tabacaka wa Tafala 
berfirman: Kamu sekali-kali! tTdak sampai 
kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai (AIS Imran : 92), dan harta 
yang paling aku cintai ialah Bairuhä.', maka 
ia kusedekahkan untufc Ailah. Aku berharap 
kebun itu menjadi kebaikan dan simpanan 
bagiku di sisi Ailah d&t, dan aibkasikaniah di 
mana Ailah menunjukkan. kepadamu, wahai 
Rasuiullah.' 1 

Maka Rasuiullah bersabda, 'Bagus, bagusl! 


kata-katamu, dan aku putuskan supaya kamu 


-Paifefasan- 

: Sehuah tempat di seheiah Masjid 
Nabawi, dikenai sebagai rumah Bani 
Hudailah. 

: Kalian tidak akan menggapai hakikat 
kebajikan yang merupakanptmcak kebaikan, 
atau kalian tidak akan meraib kebajikan yang 
merupakan rahmat, rida, dan surga. 

il.: Daci sebagian harta yang kau cintai 

IŽJ* : Yaitu saya menytmpannya agar 

saya dapatkan basünya. 

q : Kata yang; drucapkan saat senang, kagum 
pada sesuatru, merasa bangga atau memuji. 

glj : Membawa keuntungan, maksudnya 
memberikan keuntungan kepada pemiliknya 
di akhirat, atau harta yang diuntungkan, fa’H 
yang artinya mapil 


HADITS KE-583 

* • - 


äi & tfh vSJoi -0Ar 

ci»? $ 


Abu ThaJhah berkata,, 'Aku akan 
meldksanokannyc 4 , wahai Rasuluildh äfe." 
Maka Abu Thalhah membagikan sedekah 
tersebut kepada keluarganya dan anak 
pamannya " 

(HR.. Bukhari, Kitab: "Zakat untuk kerabat" 
(44))® 


Maimunah, istri Nabi 2j§ mengabarkan hahwa 
ia telah membebaskan budak wanitanya 
(tanpet seizfn Nabi). Beliau & pun bersabda, 
"Sekiranya kamu berikan budak itu kepada 
bibi-bibimu niscaya komu mendapat pahata 
yang lebik besar" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hadrah* (St), Bab: 
Kepada sfapa dirmilai mambod hodicth (16)) 


5 Bairuha?ialabsebuah tempat yang terletak didekat masjid 

Nabawj. Maksud! 'Kamu: sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan' adalah kamui sekali-kali, tidak sampai. kepada. 
hakikat kebajikan yang mempakan. kebajikan, yang; 
sempuma.Atau. kamu sekalirkali; tidak sampai: kepada 
rahmat; rida,, dan surga. 


349 






HADITS KE-584 

a cJ5 :cJÜ <Ü)1 JUC- Sly>l c-JL> \ doJt> -«Ai 

: JÜS *fLj * 1 * Äi J* o 4 ^ c^JLÜ! 

Jp V-O ^OJ ü r a & r * ' ^ jJj 
jj< <4jjl <xJÜ cJliS <Ia a 1*^13 ‘A^ J* 


ii $* \ <fhj Ai jjAj 


ijJStj *Jl£> 4jdl 4JJI j^3 CÕl ( *^1 : jüU 


OJ>jä jaiLliy aJl& 4jdl 'giJl (J[ cAüajil 


«r^ 1 jp J^ 1 CfS %i» 

^ Al ^l ^ :&il «JSlj\Sfeju 
4 {^5 Jp JA 0' cP- *^5 

:jül iaJLII J^-JlŠ \L jjt S rlAiij ä 

sfcl :jil v-jgjJl £l :jil 4Jjj :jvl Ui jS 
>b syii ji-f ^Gi-f i3 f2:jiš «Ai A* 

iSjuaJl 

* 

£jjJI Jp ^ s»lS)M v^" H <>->»-i) 

<i fG^'j 


Zainab, istri Abdullah, berkata, "Aku pernah 
berada di masjid. Kemudian aku melihat 
Nabi ü, beliau bersabda, 'Bersedekahlah 
kalian meski dari perhiasan kalian.' 

Saat itu Zainab berinfak untuk Abdullah 
dan anak-anak yatim di rumahnya. Lantas, 
ia berkata kepada Abdullah, 'Tanyakanlah 
kepada Rasulullah žg apakah aku akan 
mendapat pahala jika aku memberikan 
sedekahku kepadamu dan juga kepada 
anak-anak yatim yang aku asuh?' Abdullah 
menjawab, 'Tanyakanlah sendiri kepada 
Rasulullah ^|.' Laiu aku berangkat menemui 


Nabi šj| tapi aku mendapati seorang 
wanita Anshar di depan pintu yang memiliki 
keperluan seperti keperluanku. 

Tiba-tiba Bilal lewat di hadapan kami, maka 
kami pun berkata, Tanyakan kepada Nabi 
$jjj, apakah aku akan mendapat pahala jika 
aku memberikan sedekahku kepada suamiku 
dan kepada anak-anak yatim yang aku 
asuh? Kami berpesan kepada Bilal, 'Dangan 
kamu beritahukan kepada beliau siapa kami.' 

Kemudian Bilal masuk menemui Nabi untuk 
bertanya. Beliau pun menanyakan, 'Siapa 
kedua wanita itu? Bilal menjawab, 'Zainab.' 
Beliau bertanya lagi, 'Zainab yang mana?' 
Bilal menjawab, 'Zainab istri Abdullah.' Beliau 
pun bersabda, 'Benar, ia akan mendapatkan 
dua pahala, yaitu pahala menyambung 
hubungan kekerabatan dan pahala 
bersedekah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Zakat 
untuk suami dan anak yatim yang ada dalam 
asuhannya (48)) 


.Penjelasan ■ - -. 

: Apakah mencukupi. 

& S: Jangan kau sebut nama kami. 

J* j?: Tapi katakan saat kau ditanya dua orang 
wanita. 

y&pi jt: Yaitu Zainab yang mana, kata Zainab 
diberi alif dan Iam meski isim 'alam karena 
disamarkan agar tidak diketahui, hingga 
disebut dalam bentuk jamak. 

jJS : Mencukupi. 

_)4-t : Pahala menyambung tali 
kekeluargaan. 

jji: Dan pahala sedekah. 


350 






HADITS KE-585 

- i-T - sf * • ' 


:cJ\i iljifr 4Ji\ ($£j <UJui fl -0A0 

*£, ftf ® ä>i õ* si Ji ^ ? cil 

.IjJjbj loSi cjjj jäi 5 l 

cJUSta >f 13 Ü j£ :jvl gjfi di 

Ji* tlJjljll ( Jfrj i_jL M :CjIüJI >_jhS* 

Mi 


Ummu Salamah tg$ berkata, "Aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, apakah saya akan 
mendapatkan pahala jika berinfak kepada 
anak-anak Abu Salamah, dan aku tidak 
akan meninggalkan mereka dalam keadaan 
kekurangan. Sesungguhnya mereka 
adalah anak-anakku yang berasal dari Abu 
Salamah.' Beliau menjawab, 'Ya, bagimu 
pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nafkah " (69), Bab: "Dan 
waris pun berkewajiban demikian" (14)) 

.-.Penjeiasan... 

lj SJ>j \jŠS : Maksudnya orang-orang miskin. 
qg jLi> Ui): Yaitu anak-anak saya darinya. 


HADITS KE-586 


^ill £)l -OAI 

ÄjLÜ jlLudJl jül lil :Jll aJl fr 4&I 

SsjL^ ä cil? «v^yžg >j .ai i jp 

^ JüJI Jjai j >_j\j \ 

O^» 


seorang muslim memberikan nafkah kepada 
keluarganya dengan niat menjalankan 
perintah Allah dan mengharap pahala dari- 
Nya, maka hai itu merupakan sedekah 
baginya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nafkah " (69), Bab: 
Keutamaan memberi nafkah keluarganya 
0» 


--Penjeiasan--— 

l«LJ£ : Yaitu dimaksudkan demi wajah 
Allah, misalkan ia teringat punya kewajiban 
memberi nafkah laiu ia memberi nafkah 
dengan niat untuk menjalankan perintah. 

2li Sl cJIT : Yaitu sama seperti pahala 
bersedekah. 


HADITS KE-587 


1 s % 

Üll j£=o £)l CJj VC**>\ -eAV 

Xq£- ^ aSj-JLä i/l cJ»ai :cJll 

li^j^ÄiJ^i^j 

<cJl 9 tjjuiy Ui. 4JJ| 4JJI 


Asma' binti Abu Bakar iS© berkata, 
"Pada zaman Rasulullah, ibuku pernah 
mendatangiku 4 saat ia masih musyrik. Maka 
aku meminta pendapat kepada Rasulullah 
jgjj, aku sampaikan, 'Ibuku sangat ingin aku 
berbakti kepadanya, maka apakah aku 
harus menyambung hubungan kekerabatan 
dengan ibuku?' Beliau menjawab, 'Ya, 
sambunglah hubungan kekerabatan dengan 
ibumu."' 


Abu Mas'ud Al-Anshari m meriwayatkan 
dari Nabi jgš, beliau bersabda: "Apabila 


351 


6 Wanita tersebut bemama Qatilah binti Al-Harits IShahfh 
Al-Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 3/1162) 









(HR. Bukhari, Kitab: u Azan"{ 51), Bab: Memberi 
hadiah kepada orang-orang musyrik (29)) 


SAMPAINYA PAHALA SEDEKAH 
UNTUK Sl MAYIT 


HADITS KE-588 


5' ‘4^ äi (jjfj Uile- ~°AA 

Sl :j^j *5* äi jlS 

1 $} jHp (COJUU CmAŽSU j) I 4 J?!} 

• "? ■tl-l"*" 'J ■[ 

|*JU :Jb OJJUrSJ jl 


(&äJI o y> v_*V> \o :jSUi-l ^ i£)U«J\ 4zr_j±-\) 

Aisyah <© meriwayatkan bahwa ada 
seorang laki-laki bertanya kepada Nabi jgš, 
"Ibuku meninggal dunia seeara mendadak, 
dan aku menduga seandainya ia sempat 
berbieara (sebelum meninggal) maka ia 
akan bersedekah. Maka, apakah ia akan 
mendapatkan pahala jika aku bersedekah 
atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." 


(HR. Bukhari, Kitab: Venazah" (23), Bab: 
Meninggal dengan tiba-tiba (95)) 


.-Penjelasan 

Liisil: Mati mendadak. 


PENJELASAN BAHWA ISTILAH 
SEDEKAH ITU BERLAKU UNTUK 
SEMUA JENIS KEBAIKAN 


HADITS KE-589 

JÜ : jll ÄI & j &y> [±\ -OA* 

• * & . # Ti ? 


Äixtf Jj» J^ aJl& 4 JJl 'glJl 

4jJUj : J\5 JJ- |J j^5 :lpla 


:J15 jiL jl jä Sü :ipi3 jilfig 

: j\i jÜujä jti dgJO $.&! \\ S^S 

jsS P 4 4 4i’Ai 

ASJU© 4j 4 jU JJÜ1 :Jl3 

(õjuo L <)y »< Js" i_A> tr -.LjaS/l 1 —>b5” VA 


Abu Musa AI-As/ari a© berkata, "Nabi ^ 
bersabda,'Setiap muslim wajib bersedekah/ 
Para shahabat bertanya, 'Bagaimana 
jika ia tidak mendapatkan sesuatu untuk 
disedekahkan?' Beliau bersabda, 'Hendaklah 
ia berusaha dengan tangannya, sehingga ia 
dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri 
dan juga bisa bersedekah/" 

Mereka bertanya, "Bagaimana jika ia tidak 
bisa melakukan hai itu?' Beliau bersabda, 
'Hendaklah ia menolong orang yang 
sangat menderita lagi teraniaya/ Mereka 
bertanya, "Bagaimana bila ia juga tidak 
bisa melakukannyd?' Beliau bersabda, 
'Hendaklah ia memerintahkan suatu 
kebaikan', atau bersabda, "Sesuatu yang 
ma"ruf/ la berkata, "Bagaimana bila ia 
masih tidak dapat melakukannya?' Beliau 
bersabda, "Hendaklah ia menahan diri dari 
kejahatan, itulah sedekah baginya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Setiap 
kebaikan adalah sedekah (33)) 

-Penjelasan- 

: Orang zalim yang meminta 
pertolongan, dikatakan: lahafar rajiilu 
artinya seseorang dizalimi, atau sedih 
tertimpa musibah. 


HADITS KE-590 


352 









jlä : jli liii ä II (Jij Jjyji ,-Jji -ov 

& % -.-(Lj * 2 * Ji 4 ii 

, •> • ?«| • • •" ^ ii,, <, ,s tl 

(jjammmJ) 4*3 xii) pj <43JU0 4JL& 

,_ 5 i' t- t>s,| > • >, ic,, »■'!. ■? »- 

tr cPO" üi*Jj »43x,<? ji*jl 

•Sü *i& i&* jf £ii jJJl 

jj gs* & &* üüg 

Zi - - • ,s u - ,*« ic,, 5,. 

43U^ jjyaJl (j^ ^$3 jl iijj (43JUö o^Läll 

-*»-i (>* v4 WA iAfi-l t-ibS” oi : j ^jUül *^i-l) 

(•j4j 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Setiap persendian manusia wajib 
atasnya sedekah setiap hari. Mendamaikan 
antara dua orang yang bertikai adalah 
sedekah. Menolong seseorang untuk 
menaiki hewan tunggangannya kemudian 
mengangkatkan barang-barangnya ke atas 
hewan tunggangan tersebut adalah sedekah. 
Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap 
langkah yang diayunkan menuju shalat 
adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu 
yang dapat mengganggu orang dari jalan 
adalah sedekah.'" 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad" (56), Bab: 
Orang yang memegangi pelana dan yang 
semisalnya (128)) 

..Penjelasan-- 

$ : Setiap Iekukan järi atau setiap 
Iekukan tulang kecil, makna hadits; setiap 
muslim mukallaf diwajibkan bersedekah 
sebanyak bilangan setiap persendian 
tulang-tulangnya untuk Allah sebagai 
wujud rasa syukur kepada-Nya karena telah 


7 Maksudnya, setiap muslim mukallaf wajib bersedekah 
kepada Allah atas seluruh persendiannya sebagai rasa 
syukur. Karena Allah telah menjadikan banyak persendian 
pada tulang-tulangnya sehingga ia dapat memegang. 


menjadikan persendian tulang-tulangnya 
yang memungkingkan untuk merenggang 
dan mengempis. Persendian-persendian 
tulang secara khusus disebut karena di balik 
penggunaan bagian-bagian tubuh tersebut 
terdapat kerumitan ciptaan yang banya 


dimiliki manusia. 

«ii oJiil õw JjJu : Mendamaikan secara 
adil di antara dua orang itu sedekah, J*iJ 
mühatada', perkiraannya demikian; JjJJ £*, 
seperti contoh berikut; i[p $ 

JiiJ: menghilangkan. 


ORANG YANG BERINFAK 
DAN ORANG YANG MENAHAN 
HARTANYA 


HADITS KE-591 


. «■* 

w 11 ^ f j , ^ .3 f ^ 

^J1 Oi “U* C&J õjj> 

3C*)1 pj U :Jl3 (jjuy aIIc. 4JJI ji 

iil :Ui j£l Jiö (O^jo 6 ^ 6 ^ 

ulS iL*U iil sjrfi Jjijj <uU iSäü 

t*li :Jl*I <ü)l J ji (_jU TV :sS^]| i_ih5” Tt A^i-I) 

((j—ÕJ-^J 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
ÜS bersabda: "Setiap hari ketika seorang 
hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua 
malaikat yang turun. 

Salah satunya berkata, Ta Allah, berilah 
pengganti kepada orang yang menginfakkan 
hartanya/ Sedangkan yang lain berkata, 'Ya 
Allah berilah kerugian kepada orang yang 
menahan hartanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Adapun orang yang 


353 






memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa" (27)) 


—--Penjelasan- 

Sj fijž \ji U*: t* maknanya , 

isim jLli > dan j# za’idah (tambahan), 
iUJl sifat untuk pengecualian dari j; 

yang dibuang, ia adalah khabar U , artinya; 
tidaklah ada suatu hari yang disifati dengan 
sifat seperti ini, yang dilalui seseorang, 
melainkan ada dua orang, sesuatu yang 
dikecualikan dibuang dan ditunjukkan oleh 
sifat dua malaikat. liii : Pengganti, sama 
seperti firman Allah Swt., " Dan barang apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya. ’’ (Saba': 39). 

-käi ^ : ini namanya persamaan 
bentuk susunan kata, karena to/a/(kerusakan) 
berbeda dengan 'athiyah (pemberian). 


ANJURAN BERSEDEKAH SEBELUM 
TIDAK DIJUMPAI LAGI ORANG YANG 
MAU MENERIMANYA 


zaman yang seseorang berjalan keliling 
membawa sedekahnya tetapi ia tidak 
menemukan seorang pun yang mau 
menerimanya. 8 Kemudian ada seseorang 
berkata: Seandainya engkau datang 
membawanya kemarin pasti aku akan 
menerimanya. Adapun hari ini, aku tidak lagi 
membutuhkannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 


HADITS KE-593 

(c&j “°W 

& üM :JÜ cjdlj *£* ÄI &> 

13 jy» üjLäIU J^-JJl cjjisj jUJ 

' * '""" • 

J^ljl Jfji ^ \siüi Jf. 

£ UiJI 

(i^JI tijuall <—»U ^ i—>US” tl . j 


HADITS KE-592 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi s§g , 
beliau bersabda: 


c - ju ** : jü tuJ&J 

jfc : jj^ jjbj &\ & 

j* Sü 

C-A> JJ J^Jl Jjij 

(j^U tijuall »_jVj ^ <_jUS" ri: j *»-p-t) 


Haritsah bin Wahab berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda: 'Bersedekahlah, sebab 
kelak akan datang kepada kalian suatu 


"Pasti akan datang kepada umat manusia 
suatu zaman: seseorang berkeliling 
membawa sedekah dari emas kemudian 
ia tidak menjumpai seorang pun yang 
mau menerimanya. Dan akan tampak satu 
orang laki-laki diikuti oleh 40 orang wanita 
yang mencari perlindungan kepadanya 
karena sedikitnya jumlah kaum laki-laki dan 
banyaknya kaum wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 


8 Ada yang berpendapat, ini terjadi pada masa Imam Mabdi. 

Ada yang berpendapat, ini terjadi pada masa turunnya Isa 
Sgsgž. Dan ada pula yang berpendapat, ini terjadi pada 
masa menjelang hari kiamat (Al-Mala Ali Al-Qari: Mirqät 
Al-Mafätih Syam Misykät Al-Mashabth 6/170) 


354 






..Penjelasan. 

6j1j : Mereka bernaung kepadanya. 


yang mau menerima zakat, karena kekayaan 
merata bagi semua orang. 

^ : Aku tidak membutuhkannya. 


HADITS KE-594 

JlJ :JVl tilft &\ Šjjyi jjji- -e<\t 

ji- ^ S :fLj äi Ji 

Il ‘"tl * * Z * J"' “il "tl <* i * * " 

JUJl Oj |t£ Jo- c JUJ| jÄui 

• • tl *♦ • ^ ■J •" tS * ^ J *» * •" • «« 

v5^\ JjjiJ JJ5j jyi 

»T -- J J • - 
w #» 
JJ jjjuaJl i_jL % tjtT U :J cSjU«Jl Aj*p-1) 


Abu Hurairah ses berkata, "Nabi ^ 
bersabda: 'Hari Kiamat tidak akan terjadi 
hingga harta menjadi banyak dan melimpah 
di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai si 
pemilik harta berharap akan adanya orang 
yang mau menerima sedekahnya, bahkan 
ia harus menawar-nawarkannya. Namun 
orang yang ditawari mengatakan: Aku tidak 
membutuhkannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Bersedekah sebelum ditolak (9)) 

..Penjelasan. 

: Dari kata fadhal 'ina'ufaidhan artinya 
wadah penuh berisi sesuatu. 

f# Ji : Dari ahamm, dan al-hamm artinya 
sedih, makna hadits; pemilik harta merasa 
sedih terkait siapa yang akan menerima zakat 
maal-nya, karena tidak adanya seorang pun 


DITERIMANYA SEDEKAH DARI 
HASIL USAHA YANG BAIK DAN 
PENGEMBANGANNYA 


HADITS KE-595 

:Jlfl «Ut <Ull (£0j õjjjA lioA»- -o<\o 

** "J* 

jitf y :fhj Äi ^ aSji j\J 

AUl jl Jouoj *)/j «—sll? SJ-J JjJu 

&. P % 

jj&aj (ij}l Õj, 'c£ 

jif 

4ll JjS >—jlj (V : VT :J Jj»-^«1) 

^ U.Ic-tMU- -r 


Abu Hurairah ses berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Barang siapa bersedekah senilai 
sebutir kurma dari hasil usahanya sendiri 
yang baik (halal), karena Allah tidak akan 
menerima kecuali yang baik, maka Allah 
akan menerimanya dengan tangan kanan- 
Nya kemudian akan memeliharanya untuk 
pemiliknya sebagaimana seseorang dari 
kalian memelihara anak kudanya, hingga 
sedekah itu menjadi sebesar gunung."' 


355 









(HR. Bukhari, Kitab: 'Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Malaikat-malaikat dan Jibril 
naik (menghadap) kepada Tuhan" (23)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jagatah 
diri kalian dari api neraka walau pun dengan 
sebiji kurna (10)) 


—--Penjeiasan-- 

5^15 Jõi: ‘Idl dan ‘adl, maksudnya setara satu 
biji kurma, ‘adl, maksudnya setara dengan 
jenis sesuatu, ‘idl, maksudnya setara dengan 
sesuatu tidak dari jenisnya. 

uit Y-lf: Penghasilan halal. 

IltJI Šl Ai\ jj ÜJu '% : Rangkaian kata yang 
membentang antara syarat dan jaza\ 

iil oj* : Diungkapkan dengan 
tangan kanan, karena menurut kebiasaan 
tangan kanan digunakan untuk sesuatu 
yang berharga, sementara tangan kiri adalah 
ungkapan untuk sesuatu yang hina. $5 : 
Fuluww adalah anak unta ketika disapih. ii*- 
: Yaitu sedekah setara satu biji kurma. 


DORONGAN UNTUK BERSEDEKAH 
MESKI HANYA DENGAN SEPARUH 
KURMA MAUPUN SATU KATA 
YANG BAIK, DAN BAHWA SEDEKAH 
DAPAT MENJADI PENGHALANG DARI 
NERAKA 


HADITS KE-596 

• £ 0 » J $ 


:Jb oUC* 4jjl ajI> .v Jj-XP 

M \ 'J ** 

• AÜI ^ 

ca Jää J® lA 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: '3agalah diri kalian 
dari api neraka meskipun hanya dengan 
(bersedekah) separuh kurma.'" 


.Penjeiasan. 

: Syiqq artinya separuh atau sisi dari 
sesuatu, makna hadits; janganlah seseorang 
meremehkan apa yang ia sedekahkan meski 
hanya sedikit, karena sedekah yang sedikit 
ini akan melindungi orang yang bersedekah 
tersebut dari neraka. 


il J^-l U tjJuy aJlC- <Wl 

St, ^ iS ^ ii ^ ■^i<' w !i j i_, 

A i U jj 4jlll j*u] (^aLütJI |*^| ^Jl 

• J \t * ^ St, * * , 3 m .(J# ^ ^ ^ M , 

ojü <A^|ji3 14 ^ jilb 

. «•» - 

*f *1 • ' JiSli ■* I I" • '■ 

(^ü asU pUa^ül £*5 tjUJl AjLJtX.w.v3 



»r 

uA—J-t jjtjji u>U tA :õlijll uAsš* A\ .-j <u- 

(s 


Adi bin Hatim berkata, "Nabi ^ bersabda: 
'Setiap orang dari kalian pasti akan diajak 
bicara oleh Allah tanpa melalui penerjemah 
antara Allah dan dirinya. Kemudian ia 
memperhatikan tapi tidak melihat apa 
pun di hadapannya. Kemudian ia melihat 


356 










ke depannya, laiu ia dihampiri oleh api. 
Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian 
yang mampu, maka hindarilah api neraka 
meskipun hanya dengan (bersedekah) 
separuh kurma.'" 

Adi bin Hatim juga mengatakan, "Nabi 
bersabda:'3agalah diri kalian dari api nerakal' 
Kemudian beliau berpaling dan menjauhkan 
diri. Beliau bersabda lagi, 'Dagalah diri kalian 
dari api nerakal' Kemudian beliau berpaling 
dan menjauhkan diri (hai ini berulang 
sebanyak tiga kali). Sampai-sampai kami 
menduga bahwa beliau melihat api neraka 
itu sendiri. Kemudian beliau bersabda, 
'Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun 
hanya dengan (bersedekah) separuh kurma. 
Namun, bagi siapa yang tidak bisa, maka 
(bersedekahlah) dengan ucapan yang baik."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" 
(81), Bab: Barang siapa yang hisabnya 
diperdebatkan, ia disiksa (49)) 

...Penjelasan.. 

<i»l Sl): Wawu Vzr/ia/pada sesuatu yang 
dibuang, perkiraannya demikian; kecuali 
Allah akan berbicara dengannya. : 

Menjelaskan suatu perkataan dengan kata- 
kata Iain. 

: di depannya. jlžlt iliiliS : Karena 
neraka berada di jalan yang ia lalui, sehingga 
ia tidak bisa menghindar, karena ia pasti 
melalui shirath. «£15 J4» jb: Maka lakukanlah, 
maksudnya jika kalian sudah mengetahui 
hai itu, maka waspadailah neraka, jangan 
menzalimi siapapun meski hanya seukuran 
sebelah kurma. Kemungkinan lain, yang 
dimaksud hadits ini adalah; jika kalian sudah 
mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun 
yang memberi manfaat untuk kalian pada 
hari itu selain amal-amal saleh, sementara 
neraka ada di depan kalian, maka jadikanlah 
sedekah sebagai perisai yang melindungi 


kalian dari neraka meski hanya dengan 
sebelah kurma. 

t p : Beliau berpaling dari neraka kala 
menyebutnya, seakan belia melihatnya. 

: Al-Khalil menjelaskan, asyaha bi 
wajhihi artinya menyelamatkan diri dari 
sesuatu. Al-Farra' menjelaskan, al-masyih 
artinya waspada, bersungguh-sungguh 
dalam suatu urusan, dan menghadap saat 
berbicara. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
semua makna ini bisa diambil. Artinya, 
Nabi jg| mengingatkan neraka seakan beliau 
melihatnya, beliau bersungguh-sungguhlah 
memerintahkan untuk menjaga diri dari 
neraka, atau beliau menghadap ke arah 
para sahabat saat berbicara setelah beliau 
berpaling dari neraka. 


MEMBAWAKAN SEDEKAH ITU 
BERPAHALA DAN LARANGAN 
KERAS DARI MENCELA ORANG 
YANG BERSEDEKAH MENURUT 
KESANGGUPANNYA 


HADITS KE-598 

:J\5 <UP 4Ä)\ yl 

jjl pIäI pci dä äSjLäIU U^«l dl 

<.'{ t • 8 , i" . • 

JU3 iX** jO U jUuij 

Uj .lii iäü ji hä Al Jj £y} l2il 
tipi Õik && V& 4 %pi\ lii jü 
'V oisi^ii & i j, 

S*<ris*tyiS ’4 

öjjJj j »iil 


357 






Abu Mas'ud m berkata, "Setelah kami 
diperintahkan bersedekah, maka kami 
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. 
Abu Uqail datang membawa sedekah 
setengah sha', dan datang pula seseorang 
dengan membawa sedekah lebih banyak. 

Kemudian, orang-orang munafik berkata, 
'Sesungguhnya Allah benar-benar tidak 
membutuhkan sedekah orang ini (Abu 
Uqail), sedangkan orang yang kedua itu 
tidak melakukannya kecuali karena riya." 
Maka, turunlah ayat: (Orang-orang munafik 
itu) yaitu orang-orang yang mencela orang- 
orang mukmin yang bersedekah dengan 
sukarela dan (mencela) orang-orang yang 
tidak memperoleh (untuk disedekahkan) 
selain sekedar kesanggupannya 9 (At-Taubah: 
79)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: 
At Taubah (9), Bab: Firman Allah Ta'ala: 
"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang 
yang mencela orang-orang taat" (11)) 

.Penjelasan-- 

: Kami memikul barang milik orang lain 
dengan upah, artinya; kami menawarkan jasa 
memanggul barang dengan upah. 

Ij£ «li jZ. : Orang pertama yang datang 
dengan membawa separuh sha’. ö&k : 
Mencela.-õifj&di: Suka rela. 

\ öj‘4 H &J\j : Kepada 
yaitu mereka mencela orang-orang yang 
memberikan sedekah secara suka rela dan 
mencibir orang-orang yang tidak memiliki 
apapun selain tenaga, dibaca juhd 
artinya tenaga dan jahd artinya beban berat. 
Ada yang menyatakan, keduanya adalah 
dialek yang sama maknanya. Makna hadits; 
orang-orang munafik mencela orang-orang 



9 Maksudnya, orang-orang munafik biasa mencela kaum 
mukminin yang fakir yang mereka gemar bersedekah 
dengan kelebihan harta mereka.. 


mukmin fakir yang menyedekahkan lebihan 
kebutuhan mereka. 


PEMBERIAN (AL-MANlHAH) TERBAIK 


HADITS KE-599 

~ s? .»• - ji. . , ^ ? * • , 

i te S’ <U)I j t* 

• •••, 

jkftj :J\I tjJuy ± 1 * 4&1 4A)I 
JjJu õlJjlj aäaJlJI 


* • >c* 


(owll vjU ro :tjkl o\ (jjtivJI i^>^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Sebaik-baik 
pemberian (manihah) adalah unta yang 
baru melahirkan yang banyak susunya 
yang didapatkan dari ghanimah dan belum 
dibagi, dan kambing yang didapatkan dari 
ghanimah dan belum dibagi, yang pada pagi 
harinya diperah susunya (menghasilkan) satu 
bejana, dan pada sõre hari juga diperah 
susunya (menghasilkan) satu bejana" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Sebaik-baik memberi (35)) 

..Penjelasan---. 

: Unta. iUuJJi : Sifat untuk kata 
sebelumnya; al-malquhah, yaitu unta yang 
memiliki susu karena baru melahirkan. 
föž Jt : Sifat kedua, yaitu unta yang banyak 
susunya, kata ini digunakan tanpa ha', 
karena mengikuti pola kata fa’ul dari mu’tal 
lam dan wawu, dimana kata mudzakkar dan 
mu’annats sama saja. U,i»: Nashab sebagai 
tamyiz, Ibnu Malik menjelaskan dalam At- 
Tawdhih, ini menunjukkan adanya tamyiz 
setelah fa’il kata keija ^ (ni’ma) secara 


358 








zhahir. Sibawaih melarang hai ini, kecuali 
dengan menyembunyikan fa'il, contoh; 
bi’sa lizh zhalimina badalan. Al-Mubanid 
membolehkan hai itu, dan pendapat ini benar. 

lllllj : sifat dan maushuf, dihubungkan 
dengan kata sebelumnya. ^ : 

Memerah susu sebanyak satu wadah pada 
pagi hari dan satu wadah lagi pada sõre hari, 
atau membawa upah memerah susu pada 
pagi dan sõre hari. 


PERUMPAMAAN ORANG YANG 
BERINFAK DAN ORANG YANG 
BAKHIL 


HADITS KE-600 

Oysö :Jl3 tAJS. 4JJ| <j£?j eJjji -V* 

Jžs fLj äi ii 
££ 

iJ^ijiy d ^sis J* 

ilU- JŠ* tCwAld Ä3JUOÜ .-.i 

äi äi ijLj cJj ÜU jjl jlS 
Jil ££ IjJjb JjJL tjjuiy aJl& 

lj Ijä-jjj <UjIj 
fjn -».äJl »_»U ^ i_>hS~ VV 

(»£Cj jJuoll JJX- 


Abu Hurairah 2 ® berkata, "Rasulullah säg 
membuat perumpamaan orang yang bakhil 
dan orang yang gemar bersedekah seperti 
dua orang yang memakai dua jubah dari 
besi, tetapi baju besi itu menghimpit kedua 
tangannya sampai payudara (dada) dan 
tulang selangka mereka berdua. Setiap 
kali orang yang gemar bennfak tersebut 
menyedekahkan sesuatu, maka baju 
besinya merenggang hingga menutupi 
ujung jari-jemarinya dan menghilangkan 
bekas jalannya karena saking panjangnya. 
Sedangkan orang yang bakhil ketika setiap 
kali bennfak, maka baju besinya mengerut, 
dan setiap lingkaran baju besinya tetap di 
tempatnya." 


359 




Abu Hurairah berkata, "Aku melihat Rasulullah 
žg memberi isyarat dengan jari-jarinya di saku 
jubahnya. Namun aku melihat baju tersebut 
tidak melebar 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Saku 
baju berada di sebelah dada atau yang 
lainnya (9)) 


-Penjelasan... 

lijrftjžj: Jamale turquwwahyaitu tulangantara 
leherdanpundak.iJidJkllil :Jubahmenutupi 
seluruh tubuhnya. ^yiiS: Menutupi. 

v* y *o : Menghapus jejak käki karena 
jubahnya panjang dan menyentuh tanah. 
: Mundur, bergabung, dan naik. 

jiii $ õU-tj : Jubah. jjiy : Tutur kata 
disebut untuk perbuatan. 

Hj ljjü : Jika kau melihatnya 
melebar-lebarkan baju tersebut namun tetap 
tidak melebar, tentu kau merasa heran. 


PAHALA TETAP DIPEROLEH 
MESKIPUN SEDEKAHNYA 
JATUH KE TANGAN ORANG YANG 
TIDAK BERHAK MENDAPATKANNYA 

HAD1TS KE-601 

Jj-j o' C&J ‘J,\ vioo>- -VN 

SiiiS jij ja : ja yLj *2ž. äi jii 

. . i' ' it i" 1 'i .s » < 

aj j (Äsjuoj 

- sss-str ^ 


:jui jp jJutf 

tO-Uü < 4 dJü£U ^ 3 Juä> j cJu 3 M OÜ 

•J ^ •• J ^ • f* .* . *»• 

‘a-jI) 3 IjjubJa 

liii eU j^Iii :jül Jp ait JjLöj 
‘Öii jlllÄ fgl) jp 


C ^ ^ i < #*5 ü» i* J " « ?♦ ^ ^ 

(J-Ud {£££ ^-U 3 

jpj ^ jp uil <3J fJjJt :jüi jp 
jp lil :a) jlü *jx jpj tÄljtj 

-* * " k *- *** • | „ | ■. 

Uj iA£3j*j ££> (|)l 4JUU9 

>t'T T , ,sf, . 

ajud £jjül Utj «UVjj jX UAKlwO 1^1 l^MUd 
ai oUaxt Ila JaLä jOü 

^ Jp jAtäi li) ulj M ijk 5 * tt :J (jljUbil 

(pl«i 


Abu Hurairah as meriwayatkan bahwa 
Rasulullah žg bersabda: "Ada seorang laki-laki 
berkata, 'Sungguh, aku akan menyedekahkan 
sesuatu/ Laiu ia keluar dengan membawa 
sedekahnya dan temyata ia memberikannya 
kepada seorang peneuri (tapi ia tidak tahu 
bahwa orang itu adalah peneuri). Pagi 
harinya, orang-orang membiearakan bahwa 
seorang peneuri diberi sedekah. Maka laki- 
laki tersebut berkata, 'Ya Allah segala puji 
bagi-Mu, sungguh aku akan bersedekah lagi 
(kepada orang yang berhak menerimanya).' 

Lantas ia pergi dengan membawa 
sedekahnya dan memberikannya kepada 
seorang pezina (tapi ia tidak tahu bahwa 
orang itu adalah pezina). Pagi harinya, 
orang-orang membiearakan bahwa tädi 
malam seorang pezina telah diberi sedekah. 
Maka lelaki itu berkata, 'Ya Allah segala 
puji bagi-Mu, (temyata sedekahku jatuh) 
kepada seorang pezina. Sungguh, aku akan 
bersedekah lagi (kepada orang yang berhak 
menerimanya). 

Lantas ia pergi lagi dengan membawa 
sedekahnya dan memberikannya kepada 
seorang yang kaya (tapi ia tidak tahu bahwa 
orang itu adalah orang kaya). Pagi harinya 
orang-orang kembali membiearakan bahwa 
orang kaya telah diberi sedekah. Maka orang 


360 






itu berkata, 'Ya Allah segala puji bagi-Mu, 
(ternyata sedekahku jatuh) kepada seorang 
pencuri, pezina, dan orang kaya.' 

Setelah itu, lelaki tersebut didatangi 
seseorang. la diberitahu, 'Sedekahmu kepada 
pencuri itu, semoga dapat mencegahnya dari 
perbuatan mencurinya; sedekahmu kepada 
pezina itu, semoga dapat mencegahnya 
dari berbuat zina kembali; dan sedekahmu 
kepada orang yang kaya itu, semoga dapat 
memberikan pelajaran baginya laiu ia mau 
menginfakkan harta yang diberikan Allah 
kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
seseorang bersedekah kepada orang yang 
kaya sedang ia tidak mengetahuinya (14)) 

--penjelasan- 

: Sementara ia tidak tahu orang 
tersebut pencuri. ilil <2)3 ^ilt: Atas sedekah 
yang kuberikan kepada seorang pencuri 
karena hai itu terjadi atas kehendakku, bukan 
kehendak-Mu, karena seluruh kehendak-Mu 
baik adanya, dan tidak ada siapapun yang 
dipuji atas sesuatu yang tidak diinginkan, 
selain-Mu. äSj \jL : Pada yang berhak 

menerima sedekah. : laiu dalam mimpinya, 
ia didatangi. 


PAHALA BAGI BENDAHARA YANG 
AMANAH DAN SEORANG WANITA 
JIKA IA BERSEDEKAH DARI HARTA 
YANG ADA Dl RUMAH SUAMINYA 
DENGAN TIDAK BERMAKSUD 
MENIMBULKAN KERUSAKAN 
DAN SEIZIN SUAMI BAIK SECARA 
TERANG-TERANGAN MAUPUN SUATU 
KEBIASAAN 

HAD1TS KE-602 


^Jl gfr ulfr 4&I C&j -Vf 

fll 3 l cglil: j\l 

4J I U UjJj tliü 

^ ^ ^ 

* il >1 I jj Aj Cž X/y 

golfil 

3xa ; 1 jj «_jIj ro LjbS” ri <>-^>-1) 

( J—uL* jjC o jÄ> 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi jg 
, beliau bersabda: "Seorang bendahara 
muslim yang amanah adalah orang yang 
melaksanakan tugasnya (dengan baik)." 
Dan sepertinya beliau bersabda, "la 
melaksanakan apa yang diperintahkan 
kepadanya secara sempurna dan jujur, serta 
memiliki jiwa yang baik. la mengeluarkannya 
(sedekah) kepada orang yang sebagaimana 
diperintahkan, maka ia termasuk orang yang 
bersedekah". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Pahala 
petayan yang bersedekah (dengan harta 
tuannya) atas anjuran tuannya bukan dengan 
tujuan kerusakan (25)) 

..Penjelasan. 

täil: Dari kata infadz, artinya häbis. 

J-liS : Thayyiban ber -i'rab nashab 

sebagai hai, <> ber -i'rab rafa’ sebagai/a'<7 
dari kata-kata; thayyiban. 


HADITS KE'603 

ji. 


jti 4JJI (goj Aiale 

sfpi cÜi? IŠJ ijalij &\ 4)1 

UJ Üb^>l I4J (ÕJUuÄ4 


361 









‘C-AAil 

^ j?" (4 ^j ^ 

o^U- i_»U W :,K^)I ubT U :J 4>^l) 

(<L«d)j Jjbj plj ÄijualL 


Aisyah & berkata, "Rasulullah bersabda: 
'Apabila seorang wanita bersedekah dari 
makanan yang ada di rumah (suami)nya 
dan tidak menimbulkan kerusakan maka 
ia mendapatkan pahala atas apa yang ia 
sedekahkan, dan suaminya mendapatkan 
pahala atas apa yang ia usahakan. Dan 
demikian pula bagi seorang bendahara; 
ia mendapatkan pahala semisal, tanpa 
mengurangi sedikit pun pahala mereka satu 
sama lain/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakal" (24), Bab: 
Orang yang menyuruh pelayannya untuk 
bersedekah tetapi bukan untuk dirinya (17)) 

.Penjelasan. 

i\'j2\ oüit lSj: Pada orang-orang yang menjadi 
tanggungan suaminya, tamu-tamu suami, 
dan lainnya. ^ j»U£ : Dari makanan 
müik suaminya yang ada di rumah ketika si 
suami mengizinkan hai itu secara jelas atau 
dimengerti melalui kebiasaan yang berlaku 
dan si istri mengetahui rida suami terkait 
sedekah tersebut. CSŠ UJ: Hasil kerja suami. 


HADITS KE-604 

^ «iii iil VJ& -J\ «L^ -VI 

\fej afcil S :fLj iii iil 

sl^tl i— j\j Al ij-KJI i. At$" iv tjj *»y»-t) 

(ICjL? 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
žg, beliau bersabda: 'Panganlah seorang istri 
berpuasa ketika suaminya ada kecuali atas 
seizinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: Puasa 
sunnah bagi seorang wanita harus seizin 
suaminya (84)) 


.--Penjelasan--. 

1*11 : Sementara suaminya ada (di 

rumah). 


HADITS K.E-605 

^iil «4JLC- «Okil o£)l liu-A»- -V© 

•J ^ ■** 

# sfcii cillf 1S1 : Jvl «fLj Aiiiii 



lij •!yll tüi «-Aj * :cAajJl i_jbS* IA 

(Jjll <Lüu IjJX. 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
3 |Š, beliau bersabda: "Apabila seorang 
istri bersedekah dengan harta hasil usaha 
suaminya tanpa ada perintah dari suaminya 
tersebut maka sang suami mendapatkan 
separuh pahalanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Nafkah istri dan anak apabila suami tidak 
ada (5)) 

.Penjelasan. 

itpl oüit lSj : Apabüa seorang 
wanita menginfakkan hasü kerja suami untuk 
orang-orang yang menjadi tanggungan suami 
dan tamu-tamu suami. 

Perintah tegas suami terkait nafkah 

tersebut. 


362 












MACAM-MACAM SEDEKAH DAN 
AMAL KEBAJIKAN 

HADITS KE-606 

J \y») c)' ‘Alt 4JJI (S&J »jj^A ^1 - V\ 

• “i* 

jäi £•: Jtf cfbj *5* äi Ji 4»' 
43ji il& G i!Ai oijji j* 4 ji jI*- £ 
*-»5 ,>? ^ #}Ua)l Ja! $ •yl <ijš> lii 
f'? i? <j£^ ' J*' & $ C/*J &žä\ 

f 1 5 j* ^ J*' i? 6^ Cr*j 

f 1 5 j* c£* üIäJI Ja! J* $ .jl^ll 

üjLäJI 

* 

G sjffj ci! yi riie, &i öfj >=J jj! jui 
}jA <->lj$l <iUi &j> ■y U 4 JI 

oi^Sii Gli> J? !*■! </■ aj j*I 

(pi i .«jl« aU ülo^ i-Aj t :^j*o)l <_>hS” f* <_Sj\äJI a^>1) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah žg bersabda: "Barang siapa 
yang menginfakkan dua hartanya yang 
berpasangan di jalan Allah, maka ia akan 
diseru dari pintu-pintu surga, 'Wahai Abdullah, 
inilah kebaikan (dari apa yang kamu 
amalkan).' Barang siapa termasuk orang 
yang selalu menegakkan shalat maka ia akan 
dipanggil dari pintu shalat. Barang siapa 
termasuk orang-orang yang berjihad maka ia 
akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa 
termasuk orang-orang yang mengerjakan 
puasa maka ia akan dipanggil dari pintu ar- 
Rayyan. Dan Barang siapa termasuk orang- 
orang yang gemar bersedekah maka ia akan 
dipanggil dari pintu sedekah.' 


Lantas Abu Bakar Ash-Shidiq m berkata, 
'Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, 
wahai Rasulullah. Apabila seseorang 
dipanggil dari pintu-pintu yang ada itu 
merupakan sebuah kepastian, maka 
mungkinkan seseorang akan dipanggil dari 
semua pintu tersebut?' Beliau ^jj menjawab, 
'Benar, dan aku berharap engkau termasuk 
di antara mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Pintu 
surga Ar-Rayan adalah untuk orang-orang 
yang berpuasa (122)) 

-penjelasan ... 

gU-jj güt : Dua barang apa saja, dua 
barang sejenis atau serupa, riwayat marfu’ 
menjelaskan dua barang ini, yaitu dua unta, 
dua kambing, dua keledai, dua dirham. 

j*- lii : Termasuk salah satu kebaikan, 
maksudnya bukan afal tafdhil, dan tanwin 
di sini untuk mengagungkan. eit Q : Aku 
menjadikan ayahku sebagai tebusan. 

XxxA> öi Cri &> Cr* & j* : 0ran 8 

dipanggil melalui semua pintu tersebut 
tidaklah mendapatkan bahaya, justru 
mendapat penghormatan dan kemuliaan. 


HADITS KE-607 


Sli * 3* + 3* • . ^ ^ 7 ^ • -<» 

rjAj' ‘Aifr 4ill (jbj ijijjb CoA>> — *\*V 

^ "i 

4 giyjjä! : J\i «fLj Äi & 
J3 »(->G iiji- <a 1^»I £ij>> oVE-S 4jdl JjO-4 
<£y H $§\ illi iil J^j G : My\ J\l jfc 
yrji *3® ÄI £l\ JÜl 

Jjžsu Jl 

ÄäiOl Jjai rV <_A^ oi :j 


363 







Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
jg , beliau bersabda: "Barang siapa yang 
menginfakkan sesuatu yang berpasangan 
di jalan Allah, ma ka penjaga surga akan 
memanggilnya, setiap pintu ada penjaganya, 
yakni dengan berseru, 'Kemarilaht'" 

Abu Bakar berkata "Wahai Rasulullah, itulah 
orang yang tidak akan rugi dan sengsara." 
Nabi sgš pun bersabda, "Sesungguhnya aku 
berharap kamu termasuk di antara mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan berinfak di 
jalan Allah (37)) 


.-.Penjelasan-- 

yt «%£ $: Maksudnya penjaga-penjaga setiap 
pintu, ini namanya susunan kata yang dibalik. 
ji : Dengan lam dhammah dan sukun, 
ini bukan tarkhim (pembuangan huruf atau 
suara akhir), karena kata ini hanya digunakan 
dengan lam sukun, andaikan tarkhim tentu 
lam-nya berharakat fathah atau dhammah. 
Sibawaih menjelaskan, ini bukan tarkhim, 
tapi sinah yang sering digunakan dalam bab 
nida' (panggilan), dan kadang digunakan 
di luar bab nida' (panggilan). Bani Äsad 
menggunakan kata ini untuk kata tunggal, 
ganda, dan jamak, juga mu’annats dengan 
satu kata, selain mereka menggunakan kata 
ini untuk kata ganda, jamak, dan mu’annatsr, 
ya fulan, ya fulun, ya fulah, ya fulatan, 
ya fulat. Fulan dan fulanah adalah kiasan 
untuk orang lelaki dan perempuan, jika kata 
ini digunakan bukan untuk orang, maka 
kata yang digunakan adalah; al-fulan dan 
al-fulanah. Suatu kaum menyatakan, fui 
adalah tarkhim dari kata fulan, nun dibuang, 
alif juga dibuang karena berharakat sukun, 
lam di- fathah dan di- dhammah menurut 
dua pendapat dalam tarkhim. Demikian 
penjelasan Ibnu Atsir. : Kemarilah. 

: Tidak apa-apa baginya untuk masuk 


melalui suatu pintu dan membiarkan pintu 
lain. 


ANJURAN BERINFAK DAN MAKRUH 
UNTUK MENGHITUNG-HITUNGNYA 


HAD1TS KE-608 

5 ! #)l 2C.1 -VA 

&J- % juš\ :J\I ifLj 

dUJic- <Ull (Jiyz* <Ji.y jj « 4 UL& 4JJ1 

• jjiJ õt^ll <_>\j \# *\: j 


Asma' & meriwayatkan bahwa Rasulullah 
jgš bersabda: "Berinfaklah kamu dan jangan 
menghitung-hitungnya (pelit), sebab nanti 
Allah akan memperhitungkan (menyempitkan 
rezeki-Nya) untukmu. Dan janganlah kamu 
(menutupi) menyimpan, sebab nanti Allah 
akan menutup rezekimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah wanita untuk selain suaminya (15)) 

-Penjelasan- 

S : Ihsha' adalah majaz untuk arti 
mempersempit karena menghitung sesuatu 
mengharuskan untuk mempersempit. 
Kemungkinan, kata tersebut berasal dari 
kata hashr yang berarti mencegah. S 

Janganlah engkau menyembunyikan 
sesuatu di dalam wadah, maksudnya 
sumber rezeki berkaitan dengan nafkah 
yang terus diberikan, rezeki berhenti ketika 
nafkah dihentikan, maka janganlah engkau 
mencegah lebihan rezeki sehingga kau 
terhalang dari sumber rezeki, demikian 
halnya jangan mempersempit nafkah, 
karena mempersempit nafkah hanya untuk 


364 








disimpan. : Dengan memutuskan 

berkah dan mencegah tambahan. 


ANJURAN BERSEDEKAH MESKI 
HANYA SEDIKIT DAN JANGAN 
MENAHAN YANG SEDIKIT 
KARENA REMEHNYA 


HAD1TS KE-609 

Si, - >• - • j ; > • 

tgh (f- 41)1 õ j»j* 

^ oUilä iU3 U :jvl «fLj 4&« ÄI 

;l& JJj ÕjU- 

lj 1 tši*j I^l i_»lj > :tUl »_>li5** o> ^ 

(Ifelc 


Abu Hurairah a® meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: "Wahai wanita-wanita 
muslimah, janganlah seorang tetangga 
menganggap remeh untuk memberi hadiah 
kepada tetangganya meskipun hanya käki 
kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hibah" (51), Bab: 
Keutamaan dan anjuran hibah (1)) 

.Penjelasan. 

ollLLiSl iUj u : Nisa' dengan hamzah 
didhammah sebagai munada mufrad yang 
diberi alif dan lam, al-muslimat sifat kata 
nisa', sehingga di-ra/a-kan secara lafal, dan 
di-nashab-kan secara mahall, juga boleh 
difathah sebagai munada mudhaf, sementara 
al-muslimat sebagai sifat bagi maushuf 
yang dibuang, perkiraannya demikian; ya 
nisa'ut thawa’if, atau ya nisa'un nufus al- 
muslimat, untuk menghindari penyandaran 
maushuf pada sifat sjli <£& Sl : Jangan 

menyepelekan hadiah yang diberikan kepada 
tetangga. 


Al : Tulang yang sedikit dagingnya. U ntuk 
unta, farsan adalah tempat kuku, dan kadang 
disebut untuk kambing secara majaz. Kata 
ini mengisyaratkan pada penekanan untuk 
menghadiahkan sesuatu yang tidak seberapa 
dan menerima hadiah tersebut, tanpa 
memandang benda yang diberikan, dimana 
dalam hadits ini disebut tulang pada kuku 
unta yang menurut kebiasaan tidak diberikan 
sebagai hadiah. Artinya, janganlah seorang 
tetangga menolak hadiah yang diberikan 
tetangganya karena sedikit. Sebaliknya, 
tetangga harus memberikan sesuatu pada 
tetangganya meski hanya sedikit, ini lebih 
baik dari pada tidak sama sekali. Ketika 
sesuatu yang sedikit dilakukan secara terus- 
menerus, akan menjadi banyak. 


KEUTAMAAN BERSEDEKAH SECARA 
SEMBUNYI-SEMBUNYI 

HADITS KE-610 

. * 

<», -*■ j»-» ^ i^f 

«4ifr <U)I £jl -IV 

: j\S «fLj g* &\ & 
ilij «jiUJl *1 fS 4% 

££ jUa 4Jj j>JJ ‘4Jj J) '--J 

(4Jl& iJjjuJ 4 JLC’ 

ai ju! «jcfrj ^ ^ fej 

j±\ ji-jj «äi Ju-i 

isJU- äi jijj (ijl! u dn* 

cJ»ü! 


...U ^ ui, rl ulsT V 

(>>-l,....M Jjaij 


365 







Abu Hurairah a® meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Tujuh golongan manusia 
yang akan mendapat naungan Allah pada 
hari yang tidak ada naungan kecuali hanya 
naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, 
seorang pemuda yang tumbuh kembang 
dengan selalu beribadah kepada Rabbnya, 
seorang laki-laki yang hatinya senantiasa 
terikat dengan masjid, dua orang laki-laki 
yang saling mencintai karena Allah yang 
mana mereka bertemu dan berpisah karena 
Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat 
zina oleh seorang wanita kaya dan cantik 
namun ia berkata, 'Sungguh, aku takut 
kepada Allah', seseorang yang bersedekah 
dengan sembunyi-sembunyi sampai-sampai 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
telah diinfakkan oleh tangan kanannya, 
dan seorang laki-laki yang berzikir kepada 
Allah seorang diri hingga kedua matanya 
meneteskan air mata." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Zakat " (10), Bab: 
Keutamaan orang yang menunggu shalat di 
dalam masjid dan keutamaan masjid (36)) 

.- - Penjelasan- 

& : Di bahwa naungan arasy, seperti 
lentera-lentera di masjid, karena sangat 
mencintai masjid meski jasadnya berada di 
luar masjid. Kata ini digunakan sebagai kiasan 
menanti waktu-waktu shalat, sehingga ketika 
usai mengerjakan suatu shalat di masjid dan 
keluar dari masjid, ia sudah menantikan 
waktu shalat berikutnya agar kembali shalat 
di masjid. 

jIAc lilii-j: Bertemu atas dasar cinta karena 
Allah. \jjl5j : Yaitu cinta mereka berdua 
terus berlanjut karena Allah hingga kematian 
memisahkan keduanya, cinta keduanya tidak 
terputus karena harta dunia. : Asal usul, 
kehormatan, atau harta benda. :Sedekah 
sembunyi-sembunyi. 


SEDEKAH YANG PALING UTAMA 


HADITS KE-611 


3 i 


pl>- :jÜ «Ufr 4ul SjjjA £)1 

*• — 5» 

\j : jlÜ «fLj jl J>j 

jliS : j\3 l£l ÖoJdl £l <Uil 

syZ> «iõlj 

cis «fjiži-i bi Ji- jfli S/j 

oViJ jjj .itf 

0 0 


Abu Hurairah m berkata, "Ada seorang laki- 
laki datang menemui Nabi dan bertanya, 
'Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang 
paling besar pahalanya?' Beliau menjawab, 
'Kamu bersedekah pada saat kamu dalam 
keadaan sehat dan sangat menginginkan 
harta; takut menjadi miskin dan berangan- 
angan menjadi orang kaya. Karenanya, 
janganlah kamu menunda-nundanya 
sampai ketika nyawamu telah sampai di 
kerongkongan, kamu pun berkata: Untuk si 
fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal 
harta itu telah menjadi miiik si fulan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Sedekah apakah yang paling utama (11)) 

-Penjelasan---- 

: Bahwa engkau bersedekah, kata 
ini berada di posisi rafa’ sebagai khabar 
mubtada' yang dibuang. <-Jj : 

Syuhh lebih umum dari bakhil, bakhil sering 
kali digunakan untuk beberapa hai saja, 
sementara syuhh bersifat umum sebagai 


366 








sifat yang melekat. Makna hadits; sifat kikir 
mendominasi seseorang saat berada dalam 
kondisi sehat. Ketika saat itu seseorang 
bersikap murah hati dan bersedekah, berarti 
niatnya tulus dan besar pahalanya. Berbeda 
dengan orang yang hendak mati, merasa 
putus asa untuk terus hidup, dan tahu harta 
benda miliknya akan berpindah tangan ke 
orang lain, jika ia bersedekah pada saat itu, 
nilai sedekahnya kurang jika dibandingkan 
dengan sedekah dalam kondisi sehat, kikir, 
besar harapan panjang umur, dan takut 
miskin. 

Jife: Engkau mengharapkan kaya. 

oih : Ruh telah sampai kerongkongan, 
kata "ruh" tidak disebut di sini, karena sudah 
disebutkan oleh petunjuk rangkaian kata. 
Maksudnya, ketika ruh sudah mencapai 
kerongkongan, karena ketika ruh sudah 
sampai kerongkongan, wasiat dan sedekah 
seseorang tidak sah, juga segala tindakannya 
menurut kesepakatan. Hulqum adalah aliran 
nafas di tenggorokan. 


TANGAN Dl ATAS LEBIH BAIK 
DARIPADA TANGAN Dl BAWAH 

HADITS KE-612 

&,j Jj «ÜŽ. ÄI ^ -INC 

*>4' Jp ‘p45 ^ 

aiji xK 13 

äsu&\ & düi üü «Jiiu 9 j± 

JÜJlj 




Abdullah bin Ümar m meriwayatkan bahwa 
Rasuluilah žg ketika berada di atas mimbar, 
beliau bersabda yang di antaranya beliau 
menganjurkan orang kaya untuk bersedekah, 
orang fakir untuk menahan diri dari meminta, 
dan mencela tindakan meminta-minta, 
"Tangan di atas lebih baik daripada tangan 
di bawah. Tangan di atas adalah yang 
bersedekah dan tangan di bawah adalah 
yang meminta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada kewajiban bersedekah kecuali orang 
yang kaya (18)) 


--Penjelasan • - -.-. 

üjuäl >j : Jumlah fi’liyah haliyyah, yaitu 
mendorong orang berkecukupan untuk 
bersedekah. J&äl : Mendorong orang fakir 
untuk menahan diri dari meminta-minta. 
: Mencela meminta-minta. 


HADITS KE-613 

‘A1C. Aii\ -IVT 

^ titfl :jvl cfLj aIa Äi 

ijülj xli ^ 
“Uil AA*A (y>J j*» 

,i ;> •. 

4JJl Ajju 


'ifj tiJui i-jIj \A kjbS" tl o^J-l) 


Hakim bin Hizam m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 'Tangan di atas lebih 
baik daripada tangan di bawah. Mulailah 
dengan (bersedekah kepada) orang-orang 
yang menjadi tanggunganmu. Sedekah 
yang paling baik adalah dari orang yang 
sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). 


367 







Barang siapa yang menjaga dirinya dari 
hai yang haram dan meminta, maka Allah 
akan menjaganya. Dan Barang siapa yang 
berusaha mencukupkan dirinya maka Allah 
akan mencukupinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Tidak 
ada kewajiban bersedekah kecuali orang 
yang kaya (18)) 


..Penjelasan--- 

jjl: tangan yang berinfak, jÜJI Jdi: tangan 
yang meminta, Syš eri : yaitu orang- 
orang yang menjadi tanggungan nafkahmu, 
kemudian jika ada lebihnya, berikan pada 
orang lain. ‘Ala ar-rajulu ‘iyalahu artinya 
seseorang memenuhi kebutuhan orang- 
orang yang menjadi tanggungannya, seperti 
makanan, pakaian, dan lainnya. 

jjžy : artinya sedekah terbaik 
adalah yang menyisakan kecukupan bagi 
orang yang bersedekah setelah bersedekah, 
perkiraanhadits inidemikian; sedekah terbaik 
adalah yang menyisakan kecukupan yang 
menjadi tumpuan orang yang bersedekah 
untuk memenuhi segala kepentingan dan 
kebutuhannya, kata zhahr kadang disebut 
untuk memuaskan dan memberikan 
keleluasaan bagi perkataan, seakan sedekah 
yang bersangkutan bersandar pada punggung 
yang kuat dari harta, kata ghina disebut 
dalam bentuk nakirah untuk mengagungkan. 

14 jij : yaitu meminta untuk dijaga dari 
yang haram dan meminta-minta, Äi iLl: ia 
akan menjadi orang yang menjaga diri. 

Äi Aiij : yaitu meminta kepada Allah 

penjagaan diri dan kecukupan, Allah akan 
memberikan permintaan itu padanya. 


HADITS KE-614 


: tiifr Üll qgj -IM 

«gl&fttl {Lj SSL 

:JV5 p ' tšL p 41^(3 išL p 

0 j*a>- JUll IJLÄ 

j$ % jšt bk $ iijd p ^ 

.JÜji 

G cül ^ jis 

ddli jjVli ji. 1 ££ a£u i&.( f)ji'S Jiu 

(I ■•* •*’ ^ • •** ,»{ 

J1 4JJl jžsw Jj| jbO 

' “ ” „<» • ’ 

- • ** ^ ^ 1 £ a * * ^*1 ** • j ''f'' 1 » t »^"!i 

tgUaall 

i?* l •'* •f**i' o f . 

wu - 4 JLa »lCO 4JL& 4Jdl 

jp 5 ii « 3 ^ 

* I ■>* * | 

**•■* .it, ~ 1 O + X ot^ j • { 

■*** 4a>. 1 l3ji 0' 

jj# j* ifLj 41 * ÄI <Ul! j£j 

(SJäJLI 


Hakim bin Hizam m berkata, "Aku pernah 
meminta sesuatu kepada Rasulullah jgg laiu 
beliau memberiku. Kemudian aku meminta 
lagi, dan beliau memberiku. Kemudian aku 
meminta lagi, dan beliau memberiku lagi. 
Kemudian beliau bersabda: 'Wahai Hakim, 
sesungguhnya harta itu (laksana buah- 
buahan) yang hijau lagi manis. Barang 
siapa yang mencarinya dengan kebaikan 
jiwanya maka ia akan diberi keberkahan di 
dalamnya. Namun, barang siapa mencarinya 
dengan penuh ketamakan maka ia tidak 
akan diberi keberkahan di dalamnya, seperti 


368 







halnya seseorang yang makan namun tidak 
kenyang-kenyang. Tangan di atas lebih baik 
daripada tangan di bawah/" 

Hakim berkata, "Laiu aku berkata, 'Wahai 
Rasulullah, demi Zat yang telah mengutusmu 
dengankebenaran.akutidakakanmengambil 
sesuatu pun dari seseorang sepeninggalmu 
hingga aku meninggal dunia.'" 

Abu Bakar pernah memanggil Hakim 
untuk diberi sesuatu namun ia enggan 
menerima pemberian dari Abu Bakar. Ümar 
sss juga pernah memanggil Hakim untuk 
diberi sesuatu namun Hakim enggan untuk 
menerima darinya. Maka Ümar pun berkata, 
"Sesungguhnya aku bersaksi kepada kalian, 
wahai kaum Muslimin, tentang Hakim, 
bahwa aku pernah menawarkan kepadanya 
hak dirinya dari harta fai ini namun ia 
enggan mengambilnya. Sungguh, Hakim 
tidak pernah mengambil sesuatu pun dari 
seseorang sepeninggal Rasulullah 3 ^ hingga 
ia meninggal dunia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Menjaga diri dari meminta-minta (50)) 

-Penjelasan.. 

jdt ' Dalam hai keinginan, 

kecenderungan, dan ketamakan jiwa, harta 
Iaksana buah-buahan yang (indah) di 
hadapan mata, (manis) rasanya, masing- 
masing di antara kedua ini dicari secara 
tersendiri, lantas bagaimana jika keduanya 
menyatu. 

j-ii 53 ^ : Yaitu tanpa ketamakan untuk 
mendapatkannya, atau dengan kemurahan 
hati orang yang memberi. 

^ : Yaitu mendapatkan harta karena 

keinginan, ketamakan dan ambisi jiwa. 

Vi : Seperti rasa lapar dusta, yang 

disebut sebagai lapamya anjing, semakin 
banyak yang dimakan, semakin ia merasa 


lapar, sehingga tidak pernah merasa kenyang 
dan makanan tidak membawa guna. 

fjuf S : Aku tidak mengurangi, raza’tuhu 
artinya aku mengurangi sesuatu, makna 
asal kata ini adalah kurang, makna hadits; 
aku tidak akan menerima sesuatu pun dari 
siapapun setelahmu. : Harta benda milik 
orang-orang kafir yang didapatkan kaum 
muslimin tanpa melalui perang ataupun 
jihad. Fai’ makna asalnya kembali, seakan 
pada dasamya harta tersebut milik orang- 
orang muslim, laiu kembali lagi kepada 
mereka. 


LARANGAN MEMINTA-MINTA 


HADITS KE-615 


4Ä)1 £0 : Jld lAjjbta doj» -1\o 

• Ml ' ji.i * • - *\**” " 

44AAJ I fi>- <0 <U)l Sji {jA JjJU < JUy Ut 

jjj ^ &!3 y* Ui di5 

V dii J\ $ fcsiS Säfi\ 

IjJ*. Aj ij) iJj VT IjJdJI X A»-ji-l) 

(jjä-dl (j A 4 ÜJ 


Mu'awiyyah berkata, "Aku mendengar Nabi 
jgjj bersabda: 'Apabila Allah menghendaki 
kebaikan pada seseorang maka Dia 
memahamkan perkara agama kepadanya. 
Aku hanyalah yang pembagi-bagi 
(penyampai wahyu) dan Allah jugalah yang 
memberi (pemahaman). 

Umat ini akan senantiasa tegak di atas 
perintah Allah (agama dan kebenaran). 
Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak 


369 






HADITS KE-616 


akan dapat mencelakai mereka hingga 
datang keputusan Allah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ilmu" (3), Bab: Barang 
siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada 
dirinya maka Allah memahamkan ia dalam 
masalah agama (13)) 

..Penjelasan. 

\j± : Yaitu seluruh kebaikan, atau kebaikan 
besar, kata khair disebut dalam bentuk 
nakirah untuk menunjukkan makna umum, 
karena nakirah dalam rangkaian syarat sama 
seperti nakirah dalam rangkaian nafi, atau 
nakirah di sini untuk makna mengagungkan. 

: Makna asli fiqh adalah pemahaman, 
faqihar rajulu yafqahu fiqhan artinya 
seseorang memahami dan mengetahui, 
faquhar rajulu artinya seseorang menjadi 
faqih dan alim, kebiasaan menjadikan fiqh 
khusus untuk ilmu syariat dan secara khusus 
lagi terkait ilmu furu', kata fiqh di sini lebih 
baik diartikan sebagai pemahaman, agar 
mencakup semua ilmu agama. jLJU Ui) : 
Menyampaikan wahyu kepada kalian tanpa 
mengkhususkan sebagian saja di antara 
kalian. &\j : Ailah-lah yang memberi 
pemahaman kepada masing-masing 
di antara kalian sesuai kehendak-Nya, 
perbedaan tingkat pemahaman di antara 
kalian semata berasal dari-Nya. kadang ada 
sebagian sahabat mendengar suatu hadits, 
namun ia hanya memahami sisi zhahirnya 
saja, sementara sahabat yang lain, atau 
generasi berikutnya, atau generasi berikutnya 
lagi mendengar hadits itu laiu mampu 
menyimpulkan banyak permasalahan- 
permasalahan. Ini karunia Allah yang Ia 
berikan kepada siapa yang Ia kehendaki jc 
Jiii : Sesuai agama yang benar. 


SIAPAKAH ORANG MISKIN? 


Äi X)& $ 


: j\l aIE Äi & ä\ 

«(■jLuiDl} ÄlžJJi eSy Jp uijlaJ iil 

H iii ogliji 

ti, •t- > \+\> ti, • ;> *. >z 

Jj <AJl& jJUaijÄ Aj jhuu Jj iAjUju ( Jjt Jd~ 

JL031 jLlal 

«il Jj* i_jU Y*o :ity\ C1 <>-^>.1) 

(üu-i^uiojJU 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Orang miskin itu 
bukanlah orang yang berkeliling meminta- 
minta kepada manusia, yang kembali (pergi) 
karena diberi satu dua suap makanan dan 
satu dua butir kurma ia pergi. Tetapi orang 
miskin ialah orang yang tidak mendapatkan 
sesuatu yang dapat mencukupinya, atau 
orang yang kondisinya tidak diketahui 
sehingga ia diberi sedekah, dan juga tidak 
meminta-minta kepada manusia. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'a!a: "Mereka tidak meminta kepada 
orang secara mendesak" (35)) 

--Penjelasan.-.. 

JUJ: Orang yang benar-benar miskin, 
Cji j Jp : yaitu tidak memiliki sesuatu 

untuk mencukupi keperluannya. 

%: Kondisinya tidak diketahui. 

jLi 'j : Hadits ini menjadi dalil 
sai ah satu kemungkinan makna firman Allah 
Swt., "Mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak." (Al-Baqarah: 273) Makna 
hadits menafikan meminta-minta secara 
mutlak. Ada yang berpendapat, kata yaqumu 
menunjukkan meminta secara mendesak, 


370 








sehingga hadits ini tidak menafikan meminta- karena orang yang meminta-minta adalah 
minta secara mutlak. Meminta dengan orang yang menghinakan wajahnya sendiri. 
mendesak, itulah yang disebut ilhaf. .-. 


MAKRUHNYA MEMINTA-MINTA 
KEPADA ORANG LAIN 


HADITS KE-617 

jijjl jg U :jdij ÄI Jtt: JlŠ 

3. (Jr*^ Jj»* J'-4 

."l 4-.' 

JL. y i-jU of «-jUS* Vt : j 

(\y£=u 


Abdullah bin Ümar ^ berkata, "Nabi 
bersabda: 'Akan senantiasa ada orang 
yang suka meminta-minta kepada orang 
lain hingga pada hari Kiamat. Kelak ia akan 
datang dalam keadaan tak ada sepotong 
daging pun di wajahnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (34), Bab: Orang 
yang meminta orang lain secara berlebihan 
(52)) 

--Penjelasan-- 

JAHI . JLs : Meminta-minta untuk 
memperbanyak harta padahal ia memiliki 
kecukupan. 

pi : Semua wajahnya tulang, 

tidak ada kulitnya, maz'ah adalah potongan 
daging atau daging busuk, wajah secara 
khusus disebut sebagai hukuman setimpal, 


371 







HADITS KE-618 


j\5 :jll <£Lc. Äi (&J i£k -*NA 

^ $ :fLj & Äi & Äi J&y 

»j£f jfc <£^» 

t { j«j? 

A jLL ü 41 ^ * iH * ■ * 
" V »< •* 

AJUfrj J*-j]I <-—š V L \o :^J| v \^ rt Oljliül ^i-t) 

(ftJUi 


yang lebih fakir dariku.' Beliau bersabda, 
'Terimalah. Apabila sebagian dari harta 
ini mendatangimu sementara kamu tidak 
menginginkannya dan tidak memintanya, 
maka ambillah. Adapun yang tidak seperti 
itu (yang tidak mendatangimu dan kamu 
berkeinginan kepadanya) maka janganlah 
kamu menuruti hawa nafsumu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Seseorang yang Allah beri sesuatu tanpa 
meminta dan tidak berlebihan (51)) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Seorang dari kalian memanggui 
seikat kayu bakar di atas punggungnya itu 
lebih baikdaripada ia meminta-minta kepada 
orang lain, laiu orang lain itu memberi atau 
menolaknya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Usaha seseorang dan pekerjaan yang 
dikerjakan dengan tangannya (15)) 


-Penjelasan- 

dilj: Tidak tamak. Jsyra/maksudnya 
memanggil seseorang untuk mengambil 
sesuatu darimu, sementara engkau tidak 
menginginkan dan tidak tamak terhadap 
benda tersebut. S Uj : Dan jika tidak seperti 
sifat ini, yaitu jika yang dipanggil tidak datang 
dan engkau menginginkan barang tersebut. 


BOLEH MENERIMA PEMBERIAN 
TANPA MEMINTA DAN 
MENGINGINKANNYA 

HADITS KE-619 

$&> : jö äi 

:j/l3 SUSÄ ^ jlij Apii ÄI ÄI 

iii dx *-: jiil j* jjõ a^u&i 

jjUL yj juji i jji y 

id vi' vi 1-- >’ i' 
<iL m JU 4JUU l J \j»j 

O* -Al *Uafct vjL 0\ rt *»^i-l) 

jš. 


MAKRUH TAMAK TERHADAP DUNIA 


HADITS KE-620 


:Jl3 «Ufr AÜl (%; £)l 

* *“«■* 

«fLj ^ ÄI ÄI cJLJ, 

Uj5]I 4*> £ :<#&! C^IjUi ji-^Jl 4^3 jlg S 

Äi— Oi 1 — (ÄIj ,y» I—>L 0 ijüjJI A\ ^SjUül 

^ «Jt .Al jJLC-l 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah §§ bersabda: 'Hati orang tua akan 
tetap kuat dalam dua hai: cinta dunia dan 
panjang angan-angan (umur)/" 


Ümar m berkata, "Rasulullah jg pernah 
memberiku sesuatu, namun aku katakan 
kepada beliau, 'Berikanlah kepada orang 


372 






(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Barang siapa yang usianya mencapai 
enam puluh, sungguh Allah telah memberinya 
uzur kepadanya (5)) 

--- - Penjelasan.-.. 

V5C2.: Maksudnya kuat. j : Dua sifat. 

Vliiil £: Cinta harta. : Ingin panjang 

umur. 


HADITS KE-621 


J\3 :jvl iilb Üll 
3 *-Ö * 5 * Äi Äi 

^U3l j>j JUJI di =0^1 

Jub ii-. i^OL. ^1, <_>U o :jlijjl v__>V=S' A\ :j 

(j-jJI j <Ü} 4^1 jlc-? 


rf * 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
besabda: 'Anak Adam akan semakin tumbuh 
dewasa dan semakin besar pula dua hai 
bersamanya: cinta harta dan panjang umur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Barang siapa yang usianya mencapai 
enam puluh, sungguh Allah telah memberinya 
uzur kepadanya (5)) 


il jj£=u (j)l <^>>1 Uilj <ol 


6U= jijpÄl i&j «d!/ii \ & % oJj 

(JUIO ja Ia V :jljjll 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 'Seandainya anak 
Adam memiliki sebukit emas, pasti ia akan 
senang jika memiliki dua bukit emas. Dan 
tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali 
tanah, dan Allah menerima tobat dari siapa 
saja yang bertobat. 10 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Menjaga diri dari fitnah harta (10)) 

--Penjelasan.. 

0 ^ 1 }: Dua lembah emas. 

4»\5 j; jt Jjj\ : Artinya, anak Adam 
diciptakan dengan watak mencintai harta, 
berusaha untuk mendapatkannya, dan tidak 
pemah puas dengan harta, selain mereka 
yang dijaga Allah dan diberi pertolongan 
untuk menghilangkan sifat ini dari dirinya, 
dan alangkah sedikit orang seperti ini, 
sehingga C& £ j£ ilsl diletakkan pada 
posisinya yang tepat, untuk mengesankan 
sifat cinta harta adalah sifat tercela, seperti 
dosa, dan sifat ini bisa dihilangkan. Namun 
semuanya memerlukan pertolongan dan 
bimbingan Allah. 


SEKIRANYA ANAK ADAM MEMILIKI 
DUA BUKIT (EMAS), IA MASIH AKAN 
MENGINGINKAN YANG KETIGA 


HADITS KE-622 

5! <4JL£ 4JJl -Vf 

J! jj :JVS & ÄI ÄI jjdj 


10 Makna 'Dan Allah menerima tobat dari siapa saja 
yang bertobat,' adalah anak Adam itu diciptakan 
dengan tabiat mencintai harta dan terus berusaha untuk 
memperolehnya. Manusia tidak akan merasa puas dengan 
harta kecuali orang*orang yang dilindungi oleh Allah dan 
diberi petunjuk untuk menghilangkan tabiat tersebut dari 
dirinya. Namun jumlah mereka sangat sedikit. 

Oleh karena itu, Allah menempatkan kalimat ‘Dan Allah 
menerima tobat dari siapa saja yang bertobat,' pada tempatnya 
beitujuan untuk memberitahukan bahwa tabiat tersebut 
mengandung ketercelaan dan berialan di atas ialan dosa. 
Namun, itu semua sangat memungkinkan untuk dihilangkan. 
Tentu semua itu dengan petunjuk dan arahan dari Allah ess . 


373 









HADITS KE-623 


\ • jj** |**^®** . , ,, .Ö-* •, > • «• 

JjJb L4I& AÜl 


ijš jj JjjL) |ÕJuoj aJl& 4JJI '^jJl 

% % ®5 j£rt JU 5* ofe!3 f51 gft 
615 y jp ÄI o£j *i! jot gll J> 

(JUli Jjsi ^fcü U oU V:Jlij)l i_>bS” A> :j (JjUiJl <*-^».t) 


Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda: 'Seandainya anak Adam 
memiliki dua bukit harta, pasti ia ingin 
memperoleh bukit yang ketiga. Tidak ada 
yang bisa memenuhi perut anak Adam selain 
tanah. Dan Ailah menerima tobat dari siapa 
saja yang bertobat."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Menjaga diri dari iitnah harta (10)) 


-Penjelasan. 

jJl jjilJ: Yaitu yang sejati. j£Ä\ \jŠ : ‘ Ardh 
adalah segala barang-barang dunia yang 
dimanfaatkan selain emas dan perak. Abu 
Ubaid mengartikan segala barang, yaitu 
apapun selain hewan, rumah, dan harta, 
dan apapun yang ditakar dan ditimbang. 
Maksudnya, orang kaya sejati bukanlah 
orang yang banyak harta, karena kebanyakan 
orang yang diberi keleluasaan harta beda 
tidak merasa puas dengan harta yang ada, 
ia berusaha sekuat tenaga untuk menambah 
harta tanpa perduli dari mana datangnya, ia 
seakan miskin karena sangat rakus. 

,jJäl jJl j£=J: Yaitu orang kaya sejati yang 
terpuji adalah kaya jiwa dengan apa yang 
diberi, menerima semuanya dengan rela hati, 
tidak tamak untuk menambah, dan tidak 
mendesak dalam mencari. 


HAKIKAT KAYA 

HADITS KE-624 


öžj aj - w 

& JÜI :j\3 .{Lj & p 

iš^ '• : õb J>\ oUS” K\ : j ^jUJi 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi gjjj, 
beliau bersabda: "(Hakikat) kaya itu bukanlah 
karena banyak harta, namun hakikat kaya 
adalah kaya hati." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Orang kaya yang sejati adalah orang 
yang kaya jiwa (15)) 


KHAWATIR TERHADAP KEMEWAHAN 
DUNIA 


HADITS KE-625 


AÜl JJIS : J15 tl 

U uiU-l U yS 1 51 aJu t 4JJ1 

■ jrf uejS' 95? & Äi 

$ Ji \fc * JUi £*» % :JVl 

.fLj .*3* Äi ^ji uuuJ jiju jdi 


•« * j », 


5* j# st &£ ji. 

jjf jll Ut :JV5 jjlljl 'J\ : jOl t^Lf 
<jt> S/ :Jll tJÜi 5o- Juü 
U JT 5ij *3j!> sj*a>- JQ1 lJU 5| tjjjLu ^1 

tD^aä.| aA^T^I cJLL> jt ÜjI> J^ 2 j £jjl cJj' 


374 







õ&l lil ji .cj£f 

oilc. jlj tcJGj ÕJaJüj Ojo-lS jilLtJI 

<J3| Süf y Jjü JU3I lii 5i3 icJ^ü 

• { >'• '. \ • + , ,* £?••*«•?, ..* ? 2- . >' ' *^ 

JM 0Jl>l <JÄ AjjaJI pX+Z 4jt>- ^ Ajuöjj 

Ji 

•j*) 0 - v-Aj ^ : õ^ ljIiS" M ijijljvJI <>^>I) 

(I4J UiJl 


Abu Sa'id Al-khudri sa* berkata, "Rasulullah 
šg bersabda: 'Sesungguhnya sesuatu yang 
paling seringkali aku takutkan menimpa kalian 
adalah berkah bumi yang Allah keluarkan 
untuk kalian.' Beliau ditanya, 'Apakah berkah 
bumi itu?' Beliau menjawab, 'Perhiasan 
dunia.' Seseorang bertanya kepada beliau, 
'Apakah kebaikan itu dapat mendatangkan 
keburukan? Rasulullah ^ pun terdiam 
untuk beberapa saat, sampai-sampai kami 
mengira (wahyu sedang) diturunkan kepada 
beliau. Lantas beliau mengusap keningnya, 
dan kemudian bertanya, 'Mana orang 
yang bertanya tädi? Orang yang bertanya 
menjawab, 'Saya.'" 

Abu Sa'id berkata, "Kami pun memuji orang itu 
ketika tahu pertanyaannya (menjadi sebab) 
munculnya (sabda Nabi). Beliau bersabda: 
'Kebaikan itu hanya akan mendatangkan 
kebaikan. Sungguh (kesenangan terhadap) 
harta dunia ini laksana (buahan-buahan 
yang) hijau dan manis. Dan setiap sesuatu 
yang ditumbuhkan oleh musim semi akan 
mematikan akibat kekenyangan atau 
mendekatkan kepada kebinasaan, kecuali 
pemakan hijau-hijauan. la makan hingga 
ketika lambungnya telah melebar, ia pun 
menghadap matahari laiu buang kotoran dan 
kencing kemudian kembali lagi dan makan. 

Sesungguhnya harta itu terasa manis. Barang 
siapa yang mendapatkannya dengan 


cara yang benar dan meletakkan dengan 
cara yang benar pula, maka alangkah 
beruntungnya ia. Dan barang siapa 
mendapatkannya dengan cara yang tidak 
benar, maka ia ibarat orang yang makan dan 
tidak pernah merasa kenyang."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" ( 81), 
Bab: Peringatan akan keindahan dunia dan 
berlomba-lomba di dalamnya (7)) 

.Penjelasan. 

djJl 5^*5 : Berasal dari zahratusy syajarah, 
yaitu bunga pohon, maksudnya di sini 
adalah segala jenis barang, benda, tumbuh- 
tumbuhan, tanaman, dan lainnya yang 
kebaikannya membuat manusia silau meski 
tidak ia tidak lama berada di dunia. 

ol}$ Ää : Secara tekstual, mereka 

pada mulanya mencela si penanya kala 
mereka melihat Nabi terdiam, hingga 
mereka mengira ia telah membuat Nabi ^ 
marah, setelah itu mereka memuji orang 
tersebut kala mengetahui pertanyaan yang 
ia ajukan menjadi sebab faedah yang mereka 
dapatkan dari tutur kata Nabi 5 g|. 

jdt iie. CA : Hidup dengan harta 
terasa indah dalam pandangan mata, IjU- 
(manis) rasanya, atau maksudnya adalah 
menyamakan harta seperti sayuran indah 
dan manis karena harta benda mengandung 
perhiasan dunia. Harta yang dimaksud di 
sini adalah dunia, karena harta termasuk 
salah satu hiasan dunia, seperti yang Allah 
sampaikan dalam firman-Nya, “Harta dan 
anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia tetapi amalan-amalan yang kekal 
lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 
sisi Tühanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. H (Al-Kahfi: 46). 

U: Yaitu judull artinya sungai kecil. 

jllu : Hathab adalah perut membuncit 
karena banyak makan, habathat ad-dabbah 


375 





tahbatu habathan artinya hewan ternak 
mendapatkan padang rumput yang baik 
laiu makan dengan nikmat hingga pertunya 
membuncit dan mati. : Yaitu nyaris 
binasa, maknanya; membunuh atau hampir 
membunuh. žKTŠj: Yaitu hewan-hewan 
ternak, orang rakus dunia disamakan seperti 
hewan-hewan ternak, karena hewan-hewan 
ini membuat lawan bicara suka mendengar 
segala kondisi tentang mereka, seperti 
bagaimana ketika digiring, digembala, dan 
hal-hal yang umumnya dialami manusia, 
seperti rasa jemu dan lainnya. : Sejenis 
rerumputan yang disukai dan sering dimakan 
hewan-hewan ternak. 

õliil iSl Ji : Yaitu kedua lambungnya. 
maksudnya perutnya penuh karena kenyang. 
jiliJI >. vV i LM : Hewan-hewan tersebut 
kemudian terserang demam hingga apa 
yang dimakan dikeluarkan dengan mudah. 

: Mengeluarkan kembali rerumputan 
yang dimakan yang ada di dalam perut, laiu 
ia kunyah lagi agar lebih lembut dan mudah 
dikeluarkan. cJäÜ : Mengeluarkan kotoran 
dari perut, sarqain adalah kotoran, kata ini 
diarabisasikan dari bahasa Persia yang aslinya 
sarkin dengan kaf yang dibaca seperti jim. 
Demikian penjelasan Ahmad Muhammad 
Syakir dalam At-Ta’liq \alal Mu’arrab karya 
Al-Jawaliqi. õJCj : hewan tersebut merasa 
lega karena telah mengeluarkan kotoran dan 
air kencing, dan terhindar dari kematian. 

iLKIj ist p : Ini berbeda dengan hewan lain 
yang tidak bisa mengeluarkan kotoran, karena 
perut membuncit akan cepat membunuhnya, 
jdl lii Ž>3: Yaitu kesenangan, kecenderungan, 
dan ketamakan jiwa terhadap harta laksana 
buah-buahan (hijau ranau) dalam 

pandangan mata, (manis) rasanya. 

V5 : Seperti rasa lapar paisu yang 

disebut sebagai lapamya anjing, semakin 
makan, ia semakan lapar, sehingga pada 
akhimya mati. 


Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah 
Muslim ; makna hadits; hiasan dunia yang 
kalian dapatkan ini tidak baik, tapi fitnah. 
Perkiraannya demikian; kebaikan hanya 
mendatangkan kebaikan. Hiasan dunia ini 
tidak baik, karena memicu fitnah, persaingan, 
dan kesibukan hingga melalaikan antusias 
menuju akhirat secara sempuma. Setelah 
itu Nabi jü membuat perumpamaan, 
beliau bersabda, “Sungguh, apa yang 
ditumbuhkan musim semi, akan membunuh 
dengan membuat perut buncit atau nyaris 
membunuh, kecuali (hewan ternak) yang 
memakan rerumputan hijau," dan seterusnya. 
Makna hadits; tumbuh-tumbuhan dan 
tanaman musim semi membunuh hewan 
ternak karena membuat perut membuncit 
karena terlalu banyak makan, atau nyaris 
membunuh, kecuali jika hanya memakan 
sedikit saja sebatas keperluan dan kecukupan, 
ini tidak berbahaya. Demikian halnya 
harta, harta laksana tumbuh-tumbuhan 
musim semi nan indah yang diinginkan 
dan disukai jiwa. Sebagian orang ada yang 
memperbanyak harta dan tenggelam di sana 
tanpa mengalihkan perhatian pada hal-hal 
lain, orang seperti ini akan binasa atau nyaris 
binasa, ada juga yang hanya seperlunya saja, 
hanya mengambil sedikit harta, jika pun 
mendapatkan harta lebih, ia bagi-bägikan 
di jalan yang benar, laksana hewan ternak 
mengeluarkan kotoran, ini tidak berbahaya 
baginya. 


HADITS fcE-626 


<il£ Üll žjJ&l -Uaõ Q,\ liõai- -m 
Õli j tlS/j 4*1 fr Üll *gill Jl 

Ju.1 iL jj :jÜ3 1ÕÜL>5 jö-i' jp- 

*t * • i 'j' 1 " • *" • *T- 

uit 


376 




j\ 4ti Jj -»3 ^ &331 

*» 

fLj äi Ji ^)i cij jiiu jdi 
43i äi ji 5^1 fk* elik u :5J j^Ž 
jil 4U iii u:y ?euk =4 % fLj 

iiSj T jiläl jil :JÜ3 ^ 

1 ~? 5 ii ‘jrk jjil jjj S iil : jlol ‘oif*- 

tjljiJU ÄiST ^|l <jüi jl JÜj ^jj)l Cwi 
5ii cJužLxl lAUj^li Cu£*l lil jji cjs'I 
juii & ol 3 “^jj cJÖ cJstö * ü!f liii 

^3i jvs u£ ji j*Sji 5:5 j*fc õ^Ji 

iij 3 rfJuj *3* ÄI j-3 

fjd õj^ij *^j J^i 

ÜCuül 

** •• x* 

^Jp OJuall Li)1j tV Jaluli u)b$* tl lj ^jUiJI ^>^>1) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan 
bahwa suatu hari Nabi jg duduk di atas 
mimbar dan kami duduk di sekeliling beliau. 
Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya 
di antara yang aku khawatirkan akan terjadi 
pada kalian sepeninggalku adalah ketika 
telah dibukakan untuk kalian sebagian dari 
dunia serta perhiasannya." Seorang läki¬ 
läki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
kebaikan dapat mendatangkan keburukan?" 
Nabi ^ pun terdiam. Laiu ada seseorang 
bertanya kepada orang yang bertanya tädi, 
"Ada apa denganmu, kamu mengajak Nabi 
sgš berbicara sehingga membuat beliau tidak 
mau berbicara kepadamu." Kami mengira 
bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. 


Abu Said berkata, "Kemudian beliau 
mengusap keringatnya yang banyak seraya 
bertanya, 'Mana orang yang bertanya tädi?' 
Sepertinya beliau memujinya laiu bersabda: 
'Sesungguhnya kebaikan tidak akan 
mendatangkan keburukan. Sesungguhnya 
apa yang ditumbuhkan pada musim semi 
dapat membinasakan atau mendekatkan 
pada kebinasaan kecuali pemakan buah- 
buahan hijau yang apabila sudah kenyang ia 
akan memandang matahari laiu membuang 
kotoran kemudian kencing laiu kembali 
merumput (makan) lagi. 

Sungguh, harta itu seperti buah-buahan hijau 
yang manis. Maka beruntunglah seorang 
muslim yang dengan hartanya ia selalu 
memberi kepada orang-orang miskin, anak 
yatim dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan 
bekal).' Atau sebagaimana sabda Nabi 
'Sesungguhnya siapa yang mengambil harta 
dunia tanpa hak ia seperti orang yang makan 
namun tidak pernah kenyang dan harta itu 
akan menjadi saksi yang menuntutnya pada 
hari Kiamat kelak."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Sedekah untuk anak yatim (47)) 

-Penjelasan- 

: Keringat yang membasahi tubuh 
karena terlalu banyak, kata ini sering kali 
digunakan untuk keringat orang yang 
terkena demam atau orang sakit. !1 f- “&Š : 
Yaitu seakan Nabi sgg memuji orang yang 
bertanya, meski pada mulanya para sahabat 
bermaksud mengingkari orang tersebut 
karena membuat Nabi terdiam, Nabi 
bertanya, “Mana orang yang bertanya 
tädi?" beliau memujinya, karena saat itu 
para sahabat melihat kegembiraan di wajah 
beliau, karena jika Nabi jgg merasa gembira, 
wajah beliau berbinar. • Sungai kecilyang 
diambil airnya. : Nyaris membunuh. 


377 





lillil c»mjA : Kedua sisi lambungnya 
membuncit, maksudnya terisi penuh karena 
kenyang kemudian mengisut dengan 
cepat, cx£- õXilU : Si hewan merasa 
puas dengan apa yang dimakan, : 

Mengeluarkan kotoran dengan mudah dan 
lembut. : yaitu merumput di padang 

rumput. 

pillil : Maksudnya sebaik-baik harta, 

karena harta-lah yang secara khusus dipuji. 


KEUTAMAAN MENJAGA DIRI DARI 
MEMINTA-MINTA DAN BERSABAR 

HADITS KE-627 


J*" x j •Ii • ^ f 

<«up 4Jd\ jijJijl! JU*- 3i -*\?Y 


4jül 4)1 ipC 5* CU 5» 

s" jitf <* ' i •■*11''*?^ ''"T ' 

(J->- t^AUaPlS oyLü tfJbUicVd tJUij AJlP 

jp- ja yJU1C- õjssu U :JU3 toJUP U Jut> 

>5 * ^, « i •- . s? sf? 

“Uil itM u AÄj C U* 0 tarale- i^ol jJ-3 

cäil >^5 &•} ‘Äi ^ 

jJd\ ja gfc suia Iii ^kii tfj 

i_Hi «» jyi <_Aj O' :»I^JI -_jhS" tl 1(3 i_5jUn-JI 

(ik-ii 


Abu Sa'id Al-Khudri ® meriwayatkan bahwa 
ada beberapa orang dari kaum Anshar yang 
meminta (pemberian) kepada Rasulullah $$. 
Beliau pun memberinya. Kemudian mereka 
meminta lagi, dan beliau memberinya. 
Sehingga habislah apa yang ada pada beliau. 
Lantas beliau bersabda: "Aku tidak akan 
pernah menyimpan kebaikan (harta) yang 
ada pada diriku dari kalian semua. Namun, 
barang siapa menjaga diri dari meminta- 


minta, maka Allah akan menjaganya dan 
barang siapa meminta kecukupan maka 
Allah akan mencukupkannya dan barang 
siapa menyabar-nyabarkan dirinya maka 
Allah akan memberinya kesabaran. 

Tidak ada pemberian yang diberikan kepada 
seseorang yang lebih baik dan lebih luas 
daripada kesabaran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Menjaga diri dari meminta-minta (50)) 

.Penjelasan.---. 

x £: Häbis dan lenyap. $: Aku tidak 

akan menyimpan harta tersebut untuk selain 
kalian, atau aku tidak akan menahannya, 
menyembunyikannya, dan tidak 
memberikannya kepada kalian. Jui£ 

: Siapa meminta dijaga diri dari meminta- 
minta. lui *juu : Allah akan memberinya sikap 
menjaga diri dari yang diharamkan. 

JcIa : Menampakkan kecukupan. 

: Berusaha untuk bersabar, memaksa 
diri menghadapi kesulitan hidup dan segala 
hai yang tidak diinginkan. lil Jjlli: Allah akan 
memberikan kesabaran kepadanya. 


TENTANG MERASA CUKUP DAN RIDA 


HADITS KE-628 


* > • ^ 


JlS t41P (sfej öjjys -ITA 

JT jjji :fLj 53 le abi 


(Ljjll ^ja* ijfcj •jUn-oij pl_aj 4ül ( 3»0 ijfill 

Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah % 
bersabda: 'Ya Allah, berilah rezeki kepada 
keluarga Muhammad sekadarnya." 


378 








(HR. Bukhari, Kitab: "Padang Mahsyar" (81), 
Bab: Bagaimana kehidupan Nabifä dan para 
sahabatnya ketika di dunia? (15)) 


MEMBERI KEPADA ORANG YANG 
MEMINTA DENGAN CARA KASAR 

HADITS KE-629 

: jll <AJLfr S5i\ tiUU j*jl -1^ 

Apl*j <j£-j aJa ÄI jU £ £iUl 

AjjU* 3 «fjljfrl a5jSIj «uil^l Jšuifr ŠJj 
^ 31 Jjlft AäaU jl Cljxi JU- (fjuai) AjjU- 
jlSjJI iliU- Aj oJjI ai (|üuij aJlp AUl 
(jjjJl AÜl JU ££ ji : J\l j«J (AäjJU- õjLmi 
ÜaJU UI Ij c«2UvÄ9 tAlJl cJisJli iSjuLfr 

* i ~ ' — 4 

(jjlll U utL '^j.. .4 *1 ub5* OV lj A>^>1) 

(ojAj jj.. > i *l jJLy 4«l4 4jll 


Anas bin Malik ass berkata, "Aku pernah 
berjalan bersama Nabi |g. Saat itu beliau 
mengenakan selendang yang tebal dan kasar 
buatan Najran. Tiba-tiba datang seorang 
Arab badui laiu menariknya dengan keras 
hingga aku melihat pundak Nabi |g terdapat 
bekas akibat tarikan yang keras tersebut. 
Kemudian orang itu berkata, 'Perintahkanlah, 
agar aku diberi dari harta Allah yang ada 
padamu.' Lantas beliau menoleh kepada 
orang Arab Badui itu dan tertawa. Kemudian 
beliau memerintahkan agar orang Arab 
badui tersebut diberi (harta)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi jg memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 


.-.Penjelasan-- 

% : Burd adalah pakaian yang bergaris- 

garis. '($£- : Nisbat kepada Najran, sebuah 
kawasan di Yaman. 

pjLj iul jilc «Aii: Sisi pundak beliau, 

'atiq adalah bagian antara pundak dan leher. 
iliU-: Hasyiyah adalah sisi segala sesuatu. 


HADITS K.E-630 

. • ** • • 

•* + + • M <** 


(AJäC> Aül j^m 3 I 

«Cil jüu*y aJlp aUI jU aü! J>j jaUa :J\I 
gj £ JÜ3 .&& isjäfi hZ fJj 
ffcj ApLA ÄI Ju AAll cjpj jl IL jifiil 

j\l A*ill ji-Sl :JUl (AjU cJlülli 

:jui cl^JwA pCj aJlCj A^Jj S AJjfrJLŽ 

fcj* Öfj : J^3 <A^I :jll iili & UO- 

Juajl ^,5, i_a.$* «_>\j yilsS* 8\ : j a»-^».l) 


Al-Miswar bin Makhramah m berkata, 
"Rasulullah pernah membagi-bagikan 
pakaian quba' (jenis pakaian luar). Akan 
tetapi beliau tidak memberikan satu pun 
kepada Makhramah. Makhramah pun 
berkata, 'Wahai anakku, mari kita menemui 
Rasulullah (semoga saja beliau memberi 
kita).' Maka aku pun berangkat bersamanya. 
Lantas ia (Makhramah) berkata, 'Masuk dan 
panggillah Rasulullah agar menemuiku."' 

la (Al-Miswar) berkata, "Aku pun memanggil 
Rasulullah agar menemuinya. Laiu beliau 
keluar menemuinya dengan membawa quba' 
seraya bersabda, 'Kami sengaja menyimpan 
quba' ini untukmu."' 


379 






la (Al-Miswar) berkata, "Ayahku 
memandangnya laiu berkata, 'Makhramah 
telah rida.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Bagaimana serah terima budak dan barang? 
(19)) 

-Penjelasan- 

Lif : Jamak quba', sejenis pakaian ketat 
terkenal di antara pakaian orang Ajam, 
pendapat lain mengartikan; pakaian yang 
dikenakan di luar pakaian. : Makhrah 
kemudian melihat pakaian tersebut. 


MEMBERI KEPADA ORANG YANG 
DIKHAWATIRKAN KEIMANANNYA 


SSi\ 

** V 

Üxfej A.tLfr 4jJl 4JJl Jj:J\J 
ÄI ÄI jpj :JV5 UVJ 


HAD1TS FCE-631 

? • «.» *» 


-m 

• A «■» 2 
1 11 •* 


• • f ^ 


(j |»4*£ j*I*j 


•5S §1 ÄI} cpö c£ OU U :cÜ3 

?5 «Sai i£j: jii ai; jf: jii \yi 

liU U 4&I JjJjJ Ij :eJjsi aJi pül U 

Oli Cpji: jü '.IjV Ä Ci5ll ^ 


*«■3 jpjöi £4J=* ji &. äi4il 


U :cjlid flfrl U ^ jj ciUi 

Uji a# ji Äi} oSJ ^ au u äi 

*£■> ^ Oi :jlö OU jf :Jvl 


N :Jliü 4jbl Jji ljL 6f tl <»-j»-() 

(liU-l^-Ulo/U 


Sa'adbinAbiWaqash m berkata, "Rasulullah 
$§ pernah memberikan (sedekah) kepada 
sekelompok orang laki-laki sedangkan saat 
itu aku sedang duduk di tengah-tengah 
mereka. Laiu Rasulullah jgj membiarkan salah 
seorang dari mereka dan tidak memberinya 
(sedekah). Padahal ia adalah orang yang 
paling mulia di antara mereka menurut 
keyakinanku. 

Maka aku pun menemui Rasulullah 3 ^ dan 
membisiki beliau, 'Apa yang terjadi padamu, 
sehingga engkau tidak memberi si fulan? 
Demi Allah, sungguh aku menduganya 
sebagai seorang mukmin.' Nabiti membaias, 
'Sebaliknya ia adalah seorang muslim 
(jangan kamu pastikan ia seorang mukmin).' 

Aku pun terdiam sejenak, dan kemudian 
aku terkalahkan oleh apa yang aku ketahui 
tentang dirinya, hingga kuulangi ucapanku, 
'Apa yang terjadi padamu, sehingga engkau 
tidak memberi si fulan? Demi Allah, sungguh 
aku menduganya sebagai seorang mukmin.' 
Nabi |g membaias, 'Sebaliknya ia adalah 
seorang muslim (jangan kamu pastikan ia 
seorang mukmin).' 

Aku pun terdiam sejenak, dan kemudian 
aku terkalahkan oleh apa yang aku ketahui 
tentang dirinya, hingga kuulangi ucapanku, 
'Apa yang terjadi padamu, sehingga engkau 
tidak memberi si fulan? Demi Allah, sungguh 
aku menduganya sebagai seorang mukmin.' 
Nabi |g membaias, 'Sebaliknya ia adalah 
seorang muslim (jangan kamu pastikan ia 
seorang mukmin).' Laiu Nabi menjelaskan, 
'Sungguh aku memberikan (sedekah) kepada 
seseorang ataupun orang lain selain ia, lebih 
aku sukai dari pada memberikan kepadanya 
karena aku takut kalau ia akan dicampakkan 
mukanya ke neraka."' 


380 






(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka tidak meminta kepada 
orang secara mendesak" (53)) 

...Penjelasan.. 

Mi*, j Ju} kŠs. iii ji jzi .\: Rdht adalah 

sekelompok lelaki kurang dari sepuluh dan 
tidak ada seorang wanita pun di antara 
mereka. 

j* : Yaitu yang terbaik dan yang paling 
saleh. $1: Yaitu dalam keyakinanku. 

oSli (iö U : Apa yang terjadi denganmu 
sehingga kau berpaling dan tidak memberi 
si fulan. : Aku mengiranya. QÜ j\ : 

Kata aw sebagai penyimpangan dari kata- 
kata, "Menghukumi secara zhahir,” seakan 
beliau bersabda, "(Dia bukan mukmin), 
tapi muslim, jangan kau memastikan 
keimanannya,” karena utusan batin hanya 
Allah saja yang tahu, lebih baik menyebut 
Islam. Sabda ini bukan memvonis orang 
tersebut tidak beriman, tapi larangan 
memastikan orang tersebut beriman. $ 
4M • Allah menelungkupkannya di atas 
wajahnya, mengikuti pola kata radda, artinya 
menjatuhkannya. 


MEMBERI KEPADA MUA*LAF DAN 
MEMERINTAHKAN BERSABAR 
KEPADA ORANG YANG KUAT 
IMANNYA 


HADITS KE-632 


ijl (AJLC- 4JÜl j» —Vf 

aS* äi & iil $\i jl£$l 5 * ilu 
* 5 © äi & jp äi svSf 5 U tfLj 


^ ^ Jäü siil u 6j!3* j£i j* jfcj 

(jJ-ji :lillil i^j\ ja liuil & 

i&Zj iüji ^ fLj a 1* äi äi 

,<> 

OJä 3 Jb a^jUj U9j**y 

jljS c^ii^ fLj a 3£ äi J* äi Jjlj 

fc* fb # & % ( k 4*^ lÄ J*-" (ii 

"! i ^ ^ i • ^• * .ss?* i ^ ^ i ^ ^ 

yu 3 > l Lü3 

51 ? U :JIä 3 <jaJuwj aA& <U)I 

512131 jjS isT d jt! jSS; 

Aa (juUl tfl} cUArf l})ji> |Ui Ätil J>j 


äi ^ äi j#j äi :ijiul 

llšjAjJ cjlAiSl iljiuj jAlj A*i& 

a^ äi ^ äi jjlj jvS fcjtfä kjfiis 


(Lai ^ ^ 31 :fllj 
ä&Ä cjipVb c*k õ\ õi&f vsf 

fJuj a5a äi äi g*ljj (L4JU.J Ji 
:jjU Aj 5 j 212 ll. 5 i.iAj U 4)$ 

j&ij JiSS 1^3 Ji äi jjlj 5 j? 

iJSis s- 2'* i 2-*f < .*' 

!>ä)j ^ Ijj^b tBjjA- #yl ^Aäj jjjw 

J li jejil ^ jJuj aJl& 4)1 aJj^jj 4)1 

U «->1* ijui-l ,j2 >ji oV :j lSjUvJI 

(j—jU (■*&) ttijU yli»i (J—j *-lc ,3*» 


5 Ä 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
orang-orang dari kalangan Anshar 
berbicara kepada Rasulullah ketika Allah 


381 







mengkaruniakan harta fa'i suku Hawazin 11 
kepada Rasulullah šg. Pada saat itu beliau 
sedang memberikan bagian kepada orang- 
orang Quraisy berupa seratus unta. Mereka 
mengatakan, "Semoga Allah mengampuni 
Rasulullah jg karena beliau memberikan 
bagian kepada orang Quraisy dan 
meninggalkan kita, padahal pedang-pedang 
kita telah bersimbah darah-darah mereka." 

Anas berkata, "Kemudian diceritakanlah 
kepada Rasulullah apa yang telah 
mereka perbincangkan. Maka beliau pun 
mengirim utusan kepada kaum Anshar dan 
mengumpulkan mereka pada suatu kemah 
berbentuk lingkaran yang terbuat dari kulit 
yang telah disamak serta tidak mengizinkan 
seorang pun selain mereka untuk bergabung 
bersama mereka. Setelah mereka berkumpul 
semua, Rasulullah menemui mereka laiu 
berkata, 'Berita apa yang telah sampai 
kepadaku tentang kalian?' 

Orang faqih di antara mereka berkata kepada 
beliau, 'Orang-orang bijak dari kami tidak 
mengatakan sesuatu pun, akan tetapi ada 
anak-anak muda yang belum mengetahui 
kebenaran yang mengatakan: Semoga Allah 
mengampuni Rasulullah karena beliau 
memberikan bagian kepada orang Quraisy 
dan meninggalkan kita, padahal pedang- 
pedang kita telah bersimbah darah-darah 
mereka.' 

Maka Rasulullah pun bersabda, 

'Sesungguhnya aku memberi bagian kepada 
orang-orang yang masa hidup mereka masih 
dekat dengan kekafiran. Maka, tidakkah 
kalian rida jika orang-orang itu pulang 
dengan membawa harta, sementara kalian 
kembali pulang ke tempat tinggal kalian 
dengan membawa Rasulullah 0? Demi Allah, 


11 Hawazin adalah nama kabilah (suku) yang memerangi 
kaum Muslimin pada perang Hunain (Shahlh Al-Bukbärt 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 3/1147) 


sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih 
baik dari apa yang mereka bawa.' 

Kaum Anshar berkata, 'Wahai Rasulullah, kami 
telah rida.' Kemudian beliau berkata kepada 
mereka, 'Sesungguhnya sepeninggalku 
kelak kalian akan melihat sikap egoisme 
(para pemimpin dalam masalah harta). 
Oleh karena itu bersabarlah hingga kalian 
berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya jg di 
al-haudh (telaga)."' 

Anas berkata, "Namun ternyata (di kemudian 
hari) kami tidak bisa bersabar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 

-Penjelasan- 

iiil alll õU : Allah menjadikan harta milik kaum 
musyriksebagai/afdangftammahbagibeliau. 

: Yaitu mengambil. fsi: Kulit yang sudah 
disamak. üf: Yaitu orang-orang yang 

memiliki pandangan cemerlang yang menjadi 
rujukan segala urusan kami. : 

Yaitu para pemuda yang tidak mengetahui 
kebenaran. : Jamak rahl, yaitu tempat 
tinggal seseorang atau barang yang dibawa. 
\j\ : Isim dari kata kerja atsara yu'tsiru 
itsaran, artinya memberikan, maksudnya 
ia (pemimpin) akan mengakhirkan kalian 
dan lebih mendahulukan yang lain terkait 
jatah faV yang beliau dapatkan, maksudnya 
sepeninggalku nanti, kalian akan melihat 
para pemimpin memonopoli harta benda 
dan tidak memberi kalian sedikitpun. 


HADITS KE-633 


J St. I- - < tl* > ^ ^ ^ I • ^ 

*2p\ fed : Jld - W 


ji :JUa cjlifrl jJuj 




382 






jü! ci4 ^1 Sl A :tjSvl ££ j* W 
cJ-f jil :fLj Äi Äi 

c-*-l £»l <—>\j U :i_JLU i_>b5" T\ : j ^jUül <»j>-^-i) 

(p-t-* p^SH 


Anas sk berkata, "Nabi |g memanggil 
kaum Anshar laiu bertanya, 'Apakah di 
antara kalian ada seseorang yang bukan 
dari kalian?* Mereka menjawab, 'Tidak ada, 
kecuali anak dari saudara perempuan kami.' 
Maka Rasulullah bersabda, 'Anak dari 
saudara perempuan suatu kaum termasuk 
dari (golongan) mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Anak saudara dan budak suatu 
kaum dari mereka (19)) 


HADITS KE-634 


c-JIS :JIS <4JL£> ÄI - *WI' 

5} ÄIj iiŠS gsi jUäj^I 

aip Si‘44^iiJ i^ 

ÄI ^11 eüS ^ 

u : jiii«jvl ju$i ^ 

(^jJl jA :lplÜ S/ Ip^j fžsCLfr ,jiL 

Jtöi ji ^ J? =$ 


> • 


aIIp ÄI ÄI ‘ff&ii <i| 


ji &i$ jiifti cü- _p f^j* ji jõij 

,^4 ji jii$i 3 ^ij cüiJ C4 

<_Aj \ jUaüS/l u-jLl* <_jbS" *»yi-\) 

(jUaiS/l 


Anas m berkata, "Pada hari Fathu Mekah, 
ketika beliau telah memberikan harta 
rampasan perang (ghanimah) kepada kaum 
Quraisy, orang-orang Anshar pun berkata, 
'Demi Allah, ini adalah perkara yang sungguh 
mengherankan, sebab pedang-pedang 
kamilah yang telah menumpahkan darah 
orang-orang Quraisy, namun ghanimah justru 
diberikan kepada mereka.' Ucapan itu pun 
sampai juga kepada Nabi ^ 5 . Maka beliau 
memanggil kaum Anshar." 

la (Anas) berkata, "Beliau bersabda, 
'Benarkah berita yang telah sampai kepadaku 
tentang kalian?' Dan karena mereka adalah 
orang-orang yang tidak suka berbohong 
maka mereka pun menjawab, 'Berita yang 
telah sampai kepada engkau tersebut adalah 
benar.' 

Beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak rida 
bila orang-orang kembali ke rumah-rumah 
mereka dengan membawa pulang ghanimah 
sementara kalian kembali ke rumah-rumah 
kalian dengan membawa pulang Rasulullah 
3 |§? Seandainya kaum Anshar melewati suatu 
lembah atau celah di bebukitan, sungguh 
aku juga akan melewati lembah atau celah 
di bebukitan yang ditempuh kaum Anshar 
tersebut.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekertii Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji orang-orang Anshar (1)) 

.-.Penjelasan.. 

its giS j£ : Tahun penaklukan Makkah 
setelah harta rampasan perang Hunain 
dibagi-bagikan, ini terjadi dua bulan pasca 
penaklukan Makkah. 

jjjjjj ’J£ju 6) : Darah mereka 
mengucur karena pedang-pedang kami, 
ini namanya rangkaian kata yang dibalik, 
maknanya; pedang kami meneteskan darah 
karena terkena darah mereka. pSUžJL: Berupa 
kambing dan unta. 1 ** 15 cÜl jl : Wadi 


383 





adalah dataran rendah atau daratan yang ada 
airnya. hi jt: Celah di antara dua gunung, 
atau jalan di gunung. 


HADITS KE-635 


jö Q :JÜ «Ufr 4 Jdl ^1 lioJjv -*\ro 

äi ^Jl J&JI. ju»- fjj 

j-iuca G:J\3 l^jSli *UJUDlj õSI ojifcfr jjuijj 

«2i£f iil G <i£I :$ü jUA*! 

«•* 

«fLj aIc. ÄI AjSM jjü GGjG & 

4AM Jufr UI :Jlll 

jUiVi ^5 j 3 j ^£313 ;iä£ji 

üf: jvS id J j#iõ5 (LilcGl djiül &Ä 

juCJl} i^t^t <t*aUj Jl õj^jš 

fc>$\ jlilfLjdiäl j^äl^ 
ci 3 uj &5 Jtöl <äL jj :fbj dft äi 
jUi^ji ^4 C4 jiiiVi 

(udjUJl S)i& i~*U öl r^jUil Tl 4>j>i) 


Anas m menceritakan, "Pada saat perang 
Hunain, Bani Hawazin bertemu (berperang) 
dengan Nabi ^ beserta shahabatnya 
yang berjumlah sekitar sepuluh ribu orang 
serta para tawanan (Fathu Mekah) yang 
dibebaskan, yang pada akhirnya, Bani 
Hawazin kocar-kacir melarikan diri. Nabi 
pun berseru, 'Wahai segenap kaum Ansharl' 
Mereka menjawab, 'Kami penuhi seruanmu, 
wahai Rasulullah, dan kami selalu siap 
membantu untuk mentaatimu dan selalu siap 
sedia.' Kemudian Nabi jgjj pun singgah seraya 


bersabda, 'Aku adalah hamba Allah dan 
Rasul-Nyal' 

Kemudian orang-orang musyrik pun 
mengalami kekalahan. Setelah itu. Nabi jg 
memberi bagian (ghanimah) kepada para 
tawanan (Fathu Mekah) yang dibebaskan 
dan kaum muhajirin, namun beliau tidak 
memberikan sedikit pun bagian (ghanimah) 
kepada orang Anshar. 

Kemudian Nabi memanggil mereka (kaum 
Anshar yang protes) dan mengajak mereka 
masuk ke dalam sebuah kemah berbentuk 
melingkar. Laiu Nabi jfö bersabda, 'Tidakkah 
kalian rida bila orang-orang pulang 
membawa kambing dan unta, sementara 
kalian pulang membawa Rasulullah $g?' 
Beliau juga bersabda, 'Sekiranya orang- 
orang mengarungi sebuah lembah dan kaum 
Anshar mengarungi celah di bebukitan, pasti 
akan kupilih celah di bebukitan yang diarungi 
kaum Anshar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 

-Penjelasan- 

6j'j* j&J : Yaitu Nabi || bertemu kabilah 
Hawazan, *UUJI: jamak thaliq, fa‘il maknanya 
maful, mereka adalah orang yang dibebaskan 
Nabi jgj; pada penaklukan Makkah tanpa 
ditawan ataupun dibunuh. 

(iUJJLij <jal Jjij t tUuŽ : Ini termasuk kata-kata 
yang disertakan dengan kata labbaik, artinya 
bahagia setelah bahagia, maksudnya aku 
akan benar-benar membantumu untuk taat 
padamu, keduanya ber -i’rab nasab sebagai 
mashdar. 

IjhiS: Maksudnya orang-orang Anshar, perawi 
tidak menyebutkan kata-kata mereka untuk 
meringkas, yaitu mereka saling kasak-kusuk 
terkait Nabi jj! tidak memberikan apapun 
untuk mereka. 


384 







HADITS KE-636 

illi : jl! <( ^>IE Äi -^1 

0&* jg jiuj ÄJÄ Äi 4j^j £ &| 

J?** $3 ilJ>Ä 4 utiili 4 r* 

u j£*j jä ii .jj;y jLjSta rtgi jtsÄi 

jU$l,j£Ü 5 :J\jlS iJLtfll £l*f 

i3j Äi jünij^l Si^ü» ^J^i p!\ 

Äi f^iiiS S)pj ^ Äi j^iftš cW& 

:JV5 *£jf iSjijJ Äi :ljtö jvl df ^ 

*** 

äjä äi äi apj i£i ii ,L^;uj u 
äsf 4ijijj äi =ijjii «i^ä jü u? * j\i ^Lj 
il i» S l «Ü§ iff 1% :^U ^ jl & 

jjj ji*Jlj õLiJb j^liJl OsA^J 

"J- " " ^ 

ciä Šj^l Sjl fisül^j jl fLj Älfr ÄI 

£L% &g Jtöi &L & «jUÄ‘i if is^i 

«■» 

jliA jli® < 14^3 jUJ^l Jil} cÜÄ 

! 3 j^l! #J51 jjJJju jjll L x |l^ajl ijUi 

(i_aSUaJt õjji i_j\j 01 :<_Sjl»A.I i_jls^ 11 :j jjjlivJI <>-^»-l) 


Abdullah bin Ashim menceritakan bahwa 
ketika Allah memberi Rasul-Nya $š harta 
rampasan (fa'i) pada perang Hunain, 
beliau membagikan rampasan itu kepada 
para mu'alaf, dan beliau tidak memberi 
bagian kepada kaum Anshar sedikit pun. 
Sepertinya shahabat Anshar emosi karena 
tidak memperoleh bagian sebagaimana 
yang diperoleh orang lain. Maka Rasulullah 
3 Ü berbicara kepada mereka, "Wahai 
segenap kaum Anshar, bukankah aku dahulu 


menjumpai kaiian dalam keadaan tersesat 
laiu Allah memberi petunjukdenganperantara 
aku? Dahulu kaiian dalam keadaan terpecah- 
belah laiu Allah mendamaikan kaiian dengan 
perantara aku? Dan kaiian dalam keadaan 
miskin laiu Allah menjadikan kaiian kaya 
dengan perantara aku?" 

Setiap kali Nabi menyampaikan sesuatu, 
mereka menjawab, "Milik Allah dan Rasul- 
Nya lah segala karunia." Beliau melanjutkan, 
"Lantas alasan apa yang menghalangi kaiian 
menerima (putusan) Rasulullah $š?" 

Abdullah melanjutkan, "Setiap kali Rasulullah 
mengatakan sesuatu mereka menjawab, 
'Milik Allah dan Rasul-Nya segala karunia itu.' 
Nabi bersabda, 'Jika kaiian mau katakanlah, 
'Anda datang kepada kami dengan begini 
dan begitu. Tidakkah kaiian rida jika orang- 
orang pulang membawa kambing dan unta, 
sementara kaiian pulang bersama Nabi ^ ke 
persinggahan kaiian? Kalau bukan karena 
hijrah, aku pasti menjadi orang Anshar. 

Seandainya orang-orang mengarungi sebuah 
lembah dan celah di bebukitan, niscaya 
aku akan mengarungi lembah dan celah 
di bebukitan yang diarungi Anshar. Anshar 
adalah laksana baju dalam sedang manusia 
lain laksana baju luar—maksudnya mereka 
lebih dekat dengan Nabi daripada selainnya. 
Sesungguhnya sepeninggalku kelak kaiian 
akan melihat sikap egoisme (para pemimpin 
dalam masalah harta). Oleh karena itu 
bersabarlah hingga kaiian berjumpa dengan 
Allah dan Rasul-Nya jgjjj di al-haudh (telaga)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 


-penjelasan- 

jp '»$ : Yaitu ketika Allah memberi 

beliau harta rampasan perang orang-orang 


385 





yang beliau perangl. \jjS-j : Mereka 
seakan sedih. \Zj: Yaitu miskin, tidak punya 
harta, jii: Afalut tafdhil dari kata mann. j 
: Jalan di gunung. jlii : Pakaian tepat di atas 
tubuh (pakaian dalam). : Pakaian luar yang 
dikenakan di atas pakaian dalam, maksudnya 
kaum Anshar adalah orang-orang dekat 
beliau, mereka lebih dekat dengan beliau 
dari yang lain, ini tasybih baligh. \'J\ : Yaitu 
memonopoli harta kalian. 


HADITS KE-637 


4ÜI Csfj õ* -IfY 

ye £$31 UJ :JÜ «U£> 

^ "J* ^ ^ ^ 

^ £ ÜtSl fLj aIc. 

«iiiS jL Ilu jjäU- 

&& «^Jl ül>if illil J^Aj 
U mil ;ÕA 5j i)l} :J4-J JV5 «mil 
fJJlj :c J lÕ 4A)l 4>J I 4 J Joj! Uj <4*1 
:JlÜ <Cx>lI 4jjl 

äill jä IŽJ ^ 

ji^äŠ lii $j }1 Ü 

(jiy oliS* 6V A>^>1) 

(»Ul> ^y* (•* j£y (*U^ *s^ ^1 ti* 0 


Abdullahbin Mas'ud m meriwayatkan, seusai 
perang Hunain, Nabi sü mengkhususkan 
orang-orang tertentu dalam pembagian 
(harta rampasan perang). Beliau memberikan 


kepada Al-Aqra' bin Häbis 100 ekor unta dan 
memberikan kepada Uyainah unta sebanyak 
itu pula, serta memberikannya kepada 
beberapa orang pembesar Arab. Dengan 
begitu sepertinya beliau mengkhususkan 
mereka dalam pembagian harta rampasan 
pada hari itu. Seseorang berkata’ 2 , "Demi 
Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak 
dimaksudkan mencari rida Allah." 

Aku pun berkata, "Demi Allah, aku akan 
memberi tahu Nabi jg. " Aku pun menemui 
beliau dan memberitahukannya. Maka 
beliau bersabda, "Lantas, siapa yang dapat 
berbuat adil kalau Allah dan Rasul-Nya tidak 
berbuat adil? Allah telah merahmati Musa as. 
karena ia telah disakiti dengan yang lebih 
besar dari ini namun ia tetap sabar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" 
(57), Bab: Nabi sü memberi seperlima dan 
semisalnya kepada orang-orang yang baru 
masuk Islam dan selain mereka (19)) 

..Penjelasan--... 

'JA : Mengkhususkan. 


SIFAT-SIFAT KHAWARIJ 


HADITS KE-638 


*4JL£ 4jj! 4jjl A+C> jV ~ 

jLi: jij & &\ yZ> ail 125: jvl 
jüi j^l :j4-j 'ä il 4 ^ 

(jJjJ-JlI <_.JljJ 


> • , 


12 Konon ia bemama Mu'tab bin Qusyair, salah seorang 
kaum Munafik (Shahth Al-Bukhärt Tabqiq Dr. Muslhafa 
Dib Al-Bugha 3/1148) 


386 








Jabir bin Abdullah m berkata, "Ketika 
Rasulullah 3 g membagi-bagi ghanimah di 
Ji'ranah ,J , tiba-tiba ada orang yang berkata 
kepada beliau", 'Berbuat adillah!' Maka 
beliau menjawab, 'Sungguh celakalah aku 
bila aku tidak berbuat adil.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Dalil bahwa bagian seperlima adalah 
untuk kepentingan kaum Muslimin (15)) 


HADITS KE-639 


tilfr £ül alxl j;l -ye\ 

ÄI & jl üft ÄI tjf £Sj :JV| 

ySi & 

üi Ai*jU 5^-1 fji 

•M 3 * ^ 4 # >5 

• •K * - ^ ** ^ 

jAj a»>l lõ «(3 -oVjLJI Äj^Lc- (V 
Jüjlü ^käo cS*a*i 

Jlald ^w' J l 1^*1 : JI* I^-^J ^ J*' 

<A(JÜ «^ju>j)l cis£jJU*Jl 

«? <* x ^ "> T 

: JÜil JUji \j 4JJt jj} :JUl < jjL£ ülicJJ! 

JaI Jp 4JJl ^jJUul Owac- bl 4JJI *iu ^ 

ZJA fe ifui Sj 

& k =$ 4 j üi * 2 ^ 5 ? ^ 


13 Nama tempat antara Mekah dan Tha'if. Jaraknya dari 
Mekah kurang lebih 48 km {Shahfh AI-BukhärtTahq\q Dr. 
Musthafa Dib Al-Bugha 2/557) 

14 Konon ia bemama Dzul Huwaishirah Hurqush bin Zuhair 
pimpinan kaum Khawarij (ShahSh Al-Bukhärt Tahqiq Dr. 
Musthafa Dib Al-Bugha 3/1143) 


.? . 1 - 


5lyül üjtjÄf j»J5 lii i^xc- & jl lõi 


C • t* *St| - t ^ i |^f tl 

öy-yj *^i JaI ‘£rf^i iSf 

jS fjSSÄ jL^sf ui # OÜJ^I Jii 

tõi) 4ttl Jji <- > tj *1 1 :j 

(lij* ale- 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Ali pernah 
mengirim perhiasan emas kepada Nabi 
kemudian beliau membagikannya kepada 
empat orang, yaitu Al-Aqra' bin Häbis Al- 
Hanzhaliy, yang kemudian sebutannya 
menjadi Al-Mujasyii, Uyaynah bin Badr Al- 
Fazariy, Zaid Ath-Tha'iy kemudian ia menjadi 
salah seorang suku Bani Nabhan dan Alqamah 
bin Ulatsah Al-Amiriy yang kemudian menjadi 
salah seorang suku Bani Kilab. 

Karena itu, orang-orang Quraisy dan kaum 
Anshar marah. Mereka mengatakan, "Beliau 
memberi para pahlawan penduduk Najed 
dan tidak mempedulikan kita." 

Beliau $ü berkata, "Aku hanya bertujuan untuk 
melunakkan hati mereka (agar tetap teguh di 
dalam islam)." Kemudian datanglah seorang 
laki-laki yang kedua matanya eekung, 
menonjol kedua bagian atas pipinya dan juga 
dahinya, jenggotnya tebal, serta kepalanya 
gundul, seraya berkata, "Bertakwalah 
kepada Allah, wahai Muhammad." Beliau pun 
menjawab, "Siapakah yang dapat bertakwa 
kepada Allah jika aku mendurhakai-Nya. 
Apakah patut Allah memberi kepercayaan 
kepadaku untuk penduduk bumi sementara 
kalian tidak mempercayaiku?" Kemudian ada 
seseorang yang meminta izin beliau untuk 
membunuhnya -dugaanku ia adalah Khalid 
bin Al-Walid. Namun beliau meneegahnya. 

Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya dari nasab orang ini atau 


387 



sepeninggal orang ini, akan ada satu kaum 
yang mereka senantiasa membaca Al-Qui^an 
tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. 
Mereka keluar dengan cepat dari agama 
(ketaatan) secepat anak panah melesat dari 
busurnya. Mereka juga membunuh pemeluk 
Islam dan membiarkan para penyembah 
berhala. Seandainya aku menjumpai mereka 
sungguh aku akan membunuh mereka seperti 
terbunuhnya kaum Ad." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (6), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan (Kami telah 
mengutus) kepada kaum 'Ad saudara 
mereka, Hud" (6)) 

.Penjelasan.- 

Cöij : Sepotong emas, atau maksudnya 
sejumlah batangan emas. ijjlLi : Para 
pemimpin Najd, bentuk tunggalnya shandid. 

: Kedua mata cekung, gharat ‘ainahu 
artinya kedua matanya merasuk ke dalam, 
kebalikan dari jahihz yang berarti mata 
menonjol keluar. : Kedua pipinya 

tebal. gjJ-l : Kening terangkat, jahin 
adalah sisi wajah, setiap manusia memilüd 
dua kening yang berdekatan dengan dahi. 

dS : Lebat bulu jengggomya. : Botak 
rambumya tidak seperti sebelumnya kala 
mereka merawat dan membelah rambut. 

dt : Yaitu dari keturunan. : 

Jamak hanjarah, yaitu ujimg tenggorokan, 
tenggorokan adalah tempat aliran makan 
dan minum. o&i* : Mereka keluar. JJUl & ■ 
Dari ketaatan. pjllt : Seperti terlepasnya 
anak panah ketika melesak dari sisi lain. 

: buruan yang dipanah, ini adalah sifat kaum 
Khawarij yang tidak patuh kepada para imam 
dan memberontak. 

jii jLjUžiV : Aku akan membasmi mereka 
hingga tak menyisakan seorang pun laksana 
pembasmian kaum Ad. 


HADITS KE-640 

1 • * 

4JJl -11* 

Jl «Uft 4JJl (Jg Z>J cJUi Q\ jj d%*J :J\J 

j* |S $ J 

õi fc/y ‘J* õi CAi y" CAi 

jž il? iajU-öI j* j 4 -j 6 ? 


AÜl ^Jl dUi :jll *S/jA jf \'j*i 

C? Za^ ^5 S/l : jliS tjjuj 
:jvl su*} && «jUIji 

jiU J<j£ä js& Jfj fül 

«u-b jj& <&jji 1 ? 
cJjjt iiübj :jvl äi JSI äi G :jul 
jöM Jj ^ :Jü äi gL; &f o?^i Jif 

Klt Viii l*-'" i”T V.li • ms 


Lyil ^l <dil C r^Jll jj iil*. Jli 
jj JU* jl aIx) **}/: jli 




M' ? - * 


Aul Jj-jj j li aJls 3 j*!) U ajUÜj jjÄj 

õjü vill jt>j! jä :fLj äi 


j*j .^l j£ p :jli j*,l % «^IŠJl 

2 ji^ fJ5 lü ,^4 ŽJ:jlö.idli 

(>? jjiit Sl iilüj äi 

jü: jii ^ t£\ J5 f^Jl ip: jisil 

Jj* Jl ^ JtJjH JViy kSs- <_JU» 




388 






Abu Sa'id Al-Khudri m menceritakan bahwa 
Ali bin Abi Thalib pernah mengirimkan 
sebatang emas yang belum diangkat dari 
cetakan kulit yang disamak dari Yaman 
kepada Rasulullah . Lantas Rasulullah % 
membagikannya kepada empat orang, yaitu 
Uyainah bin Badr, Aqra bin Häbis, Zaid Al- 
Khail, dan yang keempat Alqamah atau Amir 
bin Thufail. Tapi ada salah seorang shahabat 
yang berkata, "Kami lebih berhak atas 
emas tersebut daripada mereka." Setelah 
berita mengenai ucapan itu didengar oleh 
Rasulullah $g, beliau pun bersabda, "Tidakkah 
kalian mempercayaiku, padahal aku adalah 
orang yang tepercaya dari langit? Aku selalu 
menerima berita dari langit, baik di pagi hari 
maupun sõre hari." 

Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bermata 
cekung, kedua tulang pipi dan dahinya 
menonjol, berjanggut lebat, dan kepalanya 
gundul berdiri sambil menyingsingkan 
sarungnya kemudian berkata, "Wahai 
Rasulullahl Bertakwalah kepada Allahi" Nabi 
^ bersabda, "Celaka kamu, bukankah di 
muka bumi ini akulah yang paling bertakwa 
kepada Allah?" Kemudian orang itu berpaling. 
Lantas Khalid bin Al-Walid berkata, "Wahai 
Rasulullah, izinkan aku menebas batang 
lehernyal" Nabi bersabda, "Dangan, bisa 
jadi ia juga mengerjakan shalat." Khalid 
menimpali, "Berapa banyak orang yang 
shalat mengatakan dengan lisannya sesuatu 
yang tidak sesuai dengan hatinya." 

Rasulullah $§ bersabda, "Aku tidak diperintah 
untuk membelah hati manusia atau 
membedah perut mereka." Kemudian Nabi jg 
memandang orang itu ketika hendak beranjak 
pergi seraya bersabda, "Sesungguhnya dari 
nasab orang ini akan ada satu kaum yang 
senantiasa membaca Al-Qurian tapi tidak 
sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 


keluar dari agama (ketaatan) dengan cepat 
secepat anak panah melesat dari busurnya." 

Saya menduga beliau juga bersabda, 
"Seandainya aku menjumpai mereka 
sungguh aku akan membunuh mereka seperti 
terbunuhnya kaum Tsamud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum haji wada ' (61)) 

-Penjelasan-- 

.iyyU piJ g: Yaitu kulit yang disamak dengan 
qirth, qirth adalah sebuah biji-bijian yang 
masyhur, dari kulit penutup biji-bijian 
ini muncul seperti adas, termasuk jenis 
pepohonan berduri. \i>\J & jJÄ ^ : Tidak 
dipisahkan dari tanah. : Kedua 

matanya cekung. 

cj&rjh «Jjü : Kedua pelipisnya menonjoL 

j4\5: Dahinya naik. iliJjl &Š : Jenggotnya 
lebat. jjiie.: Menyalahi tradisi orang Arab 

yang membiarkan rambut tumbuh. cM 6* : 
aku mencari, JUi : Memalingkan tengkuk, 
&: Dari keturunan. Dij: Lidah mereka 
basah karena selalu membaca AI-Qur’an, 
atau karena suara mereka merdu. ^31 & 

: dari Islam. jLJUl \S : Yaitu seperti lesakan 
anak panah ketika terlepas dari sisi lain. %.J)t: 
Buraan yang dipanah. 


HADITS KE-641 


LC 4JÜl JjjjjLl Ju**» -111 

tjLj *3* cJlJ» : 

- - • i T-' - • 1 " - - • i -i" - • - 

f£sd+£’j Yfl" 

!>j4 H ‘õ\$\ õjK& 


389 






45* & fP* & ž&i 

4Ä3 **5* <£* * ^ 4J*5 
«$* ^>: '* uä?» 45 % **w '* 

^'4^^ž3 

Wj ^ JjUü n :J ^jUuJI 4^>t) 

(«a j»õ jt 4a j£b jt ;*l_j2a 


Abu Sa'id Al-Khudri tss berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah j|§ bersabda: 'Akan 
muncul di tengah-tengah kalian suatu kaum 
yang mana kalian akan menganggap remeh 
shalat kalian bila melihat shalat mereka, juga 
puasa kalian bila melihat puasa mereka, 
serta amal kalian bila melihat amal mereka. 
Mereka membaca Al-Qur'an, namun tidak 
sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 
keluar dari agama secepat anak panah 
melesat dari busurnya. Jika melihat pada 
mata panahnya, tidak terdapat apa-apa, 
pada batangnya, tidak terdapat apa-apa, 
pada bulunya juga tidak terdapat apa-apa, 
dan meragukan bila dipasang pada tali 
busur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qufan" 
(66), Bab: Riya' dalam membaca Al-Qufan, 
mencari makan dengannya, atau sombong 
dengannya (36)) 


..Penjelasan.—. 

jjlSi Sl: Hati mereka tidak memahami 
dan mereka tidak memetik manfaat dari Al- 
Qur’an yang mereka baca. 

Ärfjll & \S : Nabi menyamakan 

keluamya mereka dari agama dengan anak 
panah yang tepat sasaran, masuk ke sasaran 
laiu keluar seketika itu juga, karena cepatnya 
anak panah keluar dari sasaran lantaran 
kuatnya orang yang memanah, tidak ada 
bagian panah yang menempel pada sasaran. 


& : Bulu yang terdapat pada anak panah. 
iSjUS3 : Yaitu yang memanah merasa rägu. 

jj : Tempat masuknya anak panah, di 
tempat itu tidak ada sedikit jejak lesakan 
panah, maksudnya; anak panah yang 
dilesakkan menembus sehingga tidak ada 
sedikit pun bagian dari anak panah yang 
melekat pada sasaran, seperti itu juga dengan 
bacaan mereka yang sama sekali tidak 
memberi mereka manfaat 


«a1& ÄI Qfcj 4 -Ut 

£» ÄI ÄI Ü* £ UZJ :J\i 

jAj 1 jä otil «la.ni.*) jAj «jJuj 

:JUl j^lÄl lj :jlfl ^ £ & fe 

-*5 j ac-I lil J 4* õy 
joii ÄI fiij u; jof iff jä ji 

,<*. - 4 • - >£*» - • f? , 

tibuöl AJ jlš <4X0 :JUS AjUfr Ojõü <4*3 3 

«^Sli £ ffiu I^J^I ^ 

^ 

•4jji ^ j^Ji u? jjsji ^ 

*$•* ii a , X 11 • i • r “ii Air*-' 

Jl jüü 4*3 >3 «aLsÕj Jl jiajL» 

(Amai Jl jIlü |*j aj 

<8iJJ 4*3 >3 (A>-Jl 9 jAj 

• '£'7 .-Sl,, r • '• Ji c"" •- . * *• ' ,r 

SfAjlj ÖjÄJl Jl9 4*3 .)*>-£> >3 

& jUfcil jt yiü jiil .£,{ jij 
us®i õ« #*■ £ JÜdl 

• 7 * j 11 <" > • - t,; 

^ lOA (Jl jjl JÜ 


HADITS KE-642 

-ii 

i* ■* - -! a •! i-?*- 1 , 


390 






g 5 ? ^ i* ^ 

dÜJü JJ#\i <Ajta Ülj <( 4b\i uJU? (|l 

&i <■£ £ 4\ * -$ Š4* 

ÜIjŽ tjdijiSeÄlJi 

(3 oU^P u>ii (# :u-jIjÜl' *\\ lj ^jlnJI 4>^>1) 

<r*-?' 


Abu Sa'id Al-Khudri m menceritakan, "Pada 
saat kami bersama Rasulullah ^ yang 
sedang membagi-bagikan (harta rampasan), 
beliau didatangi oleh Dzul Khuwaishirah, 
yaitu seorang laki-laki dari Bani Tamim, ia 
berkata, 'Wahai Rasulullah, berbuat adillah 
engkaul' Maka beliau berkata, 'Celaka 
kamu, siapa yang dapat berbuat adil jika aku 
tidak berbuat adil? Sungguh kamu (sebagai 
pengikutku) akan mengalami keburukan dan 
kerugian jika aku tidak berbuat adil/ 

Lantas Ilmar berkata, 'Wahai Rasulullah, 
izinkan aku untuk menebas batang lehernyal' 
Beliau berkata, 'Biarkanlah ia, karena ia nanti 
akan memiliki teman-teman yang mana salah 
seorang dari kalian akan menganggap sedikit 
shalatnya jika melihat shalat mereka, dan 
puasanya jika melihat puasa mereka. Mereka 
senantiasa membaca Al-Qu^an namun tidak 
sampai ke tenggorokan. Mereka keluar dari 
agama secepat anak panah melesat dari 
busurnya. Saat dilihat mata panahnya maka 
tidak didapatkan apapun, laiu dilihatlah 
batang panahnya namun tidak didapatkan 
apapun, laiu dilihatlah lubang anak panahnya 
namun tidak didapatkan sesuatu pun, laiu 
dilihatlah bulu anak panahnya namun tidak 
didapatkan apapun. Ternyata anak panah 
itu telah lebih dahulu menembus kotoran dan 
darah. 

Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit 
hitam yang mana salah satu dari dua lengan 
atasnya seperti payudara wanita atau seperti 


potongan daging yang bergerak-gerak. 
Mereka akan muncul pada masa timbulnya 
firqah-firqah (golongan-golongan)/" 

Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi bahwa aku 
mendengarhaditsinidariRasulullah^šdanaku 
juga bersaksi bahwa Ali bin Abu Thalib telah 
memerangi mereka dan aku bersamanya 
saat itu. Kemudian dia memerintahkan untuk 
mencari orang tersebut, laiu orang itu pun 
didapatkan. Orang itu pun dihadirkan hingga 
aku dapat melihatnya persis seperti orang 
yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi |§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (5)) 


-Penjelasan- 

Illi jLJü : Mashdar dari kata qasamtusy syai' 
fanqsama (aku membagi sesuatu). : 
menyepelekan. S: Jamak tarquwah, 

yaitu tulang antara tenggorokan dan pundak, 
maksudnya bacaan mereka tidak diangkat 
dan tidak diterima Allah karena Allah tahu 
seperti apa keyakinan mereka. : Mereka 
keluar dengan cepat. gJjJl & : Dari agama 
Islam dan mendapat bagian apapun. 

& (lilli jjll VS : Fa’ilah bermakna 
mafulah, yaitu buruan yang dipanah. J) 
*115 : mata panah. tillj : Rashafah adalah 
kata tunggal rashaf, yaitu tali yang dibuat 
untuk senar panah, dilekukkan di atas lubang 
tempat masuk anak panah, bentuk mashdar- 
nya rashf. Rashafas sahm artinya memasang 
anak panah di lubang tempat masuk anak 
panah. : Kayu anak panah sebelum diberi 
bulu dan mata panah, disebut demikian 
karena kayu anak panah diarut hingga ringan. 
•Sli : Jamak qadzdzah, yaitu bulu yang ada 
pada anak panah. &L. li : Yaitu anak panah 
mendahului, : Sesuatu yang bercampur 
dalam perut dan darah, namun keduanya 
tidak menimbulkan bekas padanya, bahkan 
keduanya keluar setelahnya, demikian 


391 





halnya orang-orang Khawarij, mereka tidak 
bergantung pada Islam meski sedikit pun. jL&T 
: Tanda mereka, «JULt: Adhad adalah bagian 
tangan antara siku dan pundak (lengan). 

: Potongan daging. jSjjS: S 

ai ah satu ta’-nya dibuang untuk meringankan 
bacaan, artinya bergerak, pergi, dan datang 
lagi, kata ini aslinya tiruan suara air di perut 
lembah ketika mengalir deras, kelompok ini 
(Khawarij) muncul pada masa perpecahan 
kaum muslimin. 


ANJURAN MEMERANCI ORANG- 
ORANG KHAWARIJ 

HAD1TS KE-643 


pSli J\5 iAÜ Sjp <*4 ^.-Mr 
j>-\ *|»i**y AjLfr 4jjl 4)1 

ii!3 v^? j! ^ äj dii jUIji # 


jü «jlgaluj £££ Illi 

:Aju <fLj 4&1 J-ö Jjl cJU^ 

«jlL/il JUjcL cfy ^>1 

6- õjfe 4ai 

S 4£« 6f P» UT p SC^i 

4jfljb^u,dl3 

iii "•*' • • "i u • f » 5 

W 


Alia®berkata, "Jika aku sampaikan kepada 
kalian tentang urusan Rasulullah jg, sungguh 
terjatuhnya diriku dari langit lebih aku sukai 
daripada berdusta atas nama beliau jg. 
Dan jika aku sampaikan kepada kalian 


tentang urusan antara aku dan kalian, maka 
sesungguhnya perang itu adaiah tipu daya. 
Aku telah mendengar Rasulullah jg bersabda, 
'Kelak di akhir zaman akan datang suatu 
kaum terdiri dari orang-orang muda belia 
dan lemah akalnya. Mereka berbicara 
dengan sebaik-baik ucapan manusia (Al- 
Qur*an). Namun mereka keluar dari agama 
secepat anak panah melesat dari busurnya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan 
mereka. Karena itu, di mana saja kalian 
menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. 
Sebab membunuh mereka adalah pahala 
di hari Kiamat bagi siapa yang dapat 
membunuhnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpuji" 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian dalam 
Islam (5)) 


.Penjelasan.- 

: Runtuhkan. izli : Ada beberapa dialek 
untuk kata ini; khad’ah, khuda’ah, dan 
khada’ah, jamakkata khadi’, khid’ah (tipuan) 
dilakukan dengan tauriyah dan mengingkari 
janji. iliJÜ. : Orang-orang yang masih 
belia. 1\&L : Äkal mereka lemah. 

J $ J&- & öjjyy : Maksudnya Al-Qur’an. 

: Jamak hanjarah, yaitu ujung 
kerongkongan yang terlihat menonjol dari 
luar tenggorokan, hulqum adalah saluran 
makanan dan minuman, pendapat lain 
mengartikan; hulqum adalah saluran 
pernafasan, dan man adalah saluran 
pemafasan, saluran makanan dan minuman 
berada di bahwa hulqum, maksudnya, orang- 
orang Khawarij mukmin di lisan, tapi tidak di 
hati. 


KHAWARIJ ADALAH SEBURUK-BURUK 
MAKHLUK 


392 







HADITS KE-644 


HADITS KE-645 


• , “•'j „ 

‘JLr^ Ji J*- “ Ui 

„ 5ii .» • <• ?« .•■■ > • , j *,i 

j^iJI CU*** JA ,v J 4 JJ cJid :Jlfl 
:J15 Uxm) ^jlpM c|. Jjj*j j»i*y ^ J"*® 

& ££ :jeJi ja ^ ^ J# ^ 

& && S oyii Žj^5 fjs 

4/ j 4 V s^jJ^ 1 X^läLal ubS" AA y ijjlnJI *»^>l) 

(aic ^Ul Y o'j «UlUl £,!>! Jld 


Hadits Sahl bin Hunaif. Yusair bin Amru 
mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada 
Sahl bin Hunaif, 'Apakah engkau pernah 
mendengar Nabi $jj$ membicarakan suatu hai 
tentang Khawarij?* 

la menjawab, 'Aku pernah mendengar beliau 
bersabda sambil beliau arahkan tangannya 
menuju Irak: Dari sanalah muncul suatu 
kaum yang senantiasa membaca AI-QuKan 
namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. 
Mereka keluar dari Islam secepat anak panah 
melesat dari busumya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tobat orang-orang 
murtad" ( 88 ), Bab: Tidak memerangi Khawarij 
untuk ketenangan dan agar manusia tidak 
laridarinya (7)) 


.Penjelasan.- 

: Menjulurkan tangan. jijjl JJ: Arah 

Irak. 


HARAMNYA ZAKAT UNTUK NABI $ 
BESERTA KELUARGA BELIAU (BANI 
HASYIM DAN BANI MUTHALIB) TAPI 
TIDAK UNTUK SELAIN MEREKA 


:Jl9 *<U& 4Ül C$e_) ®Jj> -U« 

^ jjž {Lj 4j! Jjij 

J** '^j «•/** rfr? 

Jää9 C#J^ iJJJC-jLaj 

5^3 Uaj£? f^SJI eUJü jOiu 

(*^3 < ^ S ' ^ <J&-£ *£\ jfc* £ 

JT 0\ c d : JÜ3 *4^ 

aIjwüI jij ÄI ^ 

.UC ÄSjuo <_Aj 6Y äSjll wbS’ Tl iSjViül 

( JäJI f 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
pernah diberi kurma ketika tiba musim 
panennya. Saat itulah seseorang membawa 
kurmanya dan yang lain juga membawa 
kurmanya. Hingga akhimya di sisi beliau 
terdapat bertumpuk-tumpuk kurma. 
Tumpukan kurma itu pun menjadi mainan 
Hasan dan Husein ©. Salah satu di antara 
keduanya lantas mengambil sebutir kurma 
tersebut dan memasukkannya ke dalam 
mulutnya. Ketika Rasulullah jg melihatnya, 
beliau mengeluarkannya dari mulutnya 
seraya bersabda, Tidak tahukah kamu 
bahwa keluarga Muhammad $5 (Bani Hasyim 
dan Bani Muthallib) tidak boleh memakan 
harta sedekah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Mengambil zakat kurma ketika telah masak 
(57)) 

—.--Penjelasan- 

jiõJi pl>ö iie : Ketika kurma dipetik dari 
pohonnya. Ujf : Sesuatu yang menumpuk 
seperti timbunan. jÜ JT ot: Mereka adalah 
Bani Hasyim dan Bani Muttallib. 


393 








(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Perkara yang harus dijauhi dari perkara 
syubhat (4)) 


HADITS KE-646 
«<UA 4J0 

> I tüvi ,?i li? 


£ tilfr csej -in 

jl 31 :JÜ ÄI 

p ffii $ijft £ täc, vj& \ *Js 

IfeAJ O (jjra) 

lj 3j-j Jj>-j li) ljU i .0 :iliõlll i.o o^>l) 

(*>J' 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi , 
beliau bersabda: "Sungguh, ketika aku pulang 
ke rumah keluargaku aku menemukan buah 
kurma berserakan di atas tempqt tidurku. 
Lantas aku mengambilnya untuk kumakan. 
Namun, aku menjadi takut kalau-kalau kurma 
merupakan kurma sedekah. Akhirnya aku 
meletakkannya kembali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang Temuan" (45), 
Bab: Apabila mendapat kurma di jalan (45)) 


NABI DAN KELUARGA BOLEH MAKAN 
HADIAH YANG HADIAH ITU TADINYA 
SEDEKAH BAGI ORANG LAIN 


HADITS KE-648 

jjuitf ^Jl d)l tAJLfr 4A)I jj«j! iioA> — *\LA 
- -r^ :*>t • T Ä'* *T- Ai 

^ % d- 4 -" Q} ^ 

l' ' +* + 2? - - i'*?- -t.st 

AjJJti UJ jjbj (<ÜJU0 IjJLfr Ja :JU3 

(tijujl cJj# lj) i_>U 1f :;K^)l vjjbS* rt tjijlidl 


Anas m meriwayatkanbahwa Nabi^gpernah 
diberi sepotong daging yang sebelumnya 
disedekahkan kepada Barirah. Maka beliau 
bersabda, "Daging ini sebagai sedekah bagi 
Barirah namun sebagai hadiah bagi kita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
sedekah beralih (ke orang lain) (62)) 


HADITS KE-647 

^11 ^ : jt! <iL iili $J.j J\ «LA -•'iv 
: jül Ai Aj A 

^ A*Jus> j*£=u 0' 

( 0 I 4 --IJI ^ ojü L* ui, i :^JI «—rt l|j i^IäJI A^^l) 


-Penjelasan- 

Sa UJ jij iSli j*: Maksudnya daging, kata 
‘alaihadisebut lebih dulu sebagai mühatada' 
untuk mengkhususkan sesuatu, yaitu tidak 
apa-apa bagi kita karena sifat dan hukumnya 
sebagai sedekah sudah hilang, karena daging 
tersebut menjadi milik Barirah, setelah itu 
menjadi daging, larangan di sini bukan untuk 
daging itu sendiri. 


Anas m berkata, "Nabi 0 pernah berjalan 
melewati buah-buah kurma yang jatuh 
berserakan. Lantas beliau pun bersabda, 
'Kalau kurma-kurma ini bukan kurma sedekah 
pasti aku sudah memakannya.'" 


HADITS KE-649 


CCp£> 4jil doA»- -*\IA 

Jpilij aIIe äi JaS :cJ\i 


394 







& % H r^JUl ^ J* : jul 

of 4 # * 5 $ &ji aj ci^ 

i^UdiL;^i^i:juiAlii]i 

(öx-aJI lil V L nr :sK*)| <Jtš u :j ^jUJI *^1) 


Ummu Athiyah Al-Anshariyyah ® berkata, 
"Nabi žjg pernah masuk menemui Aisyah m 
kemudian bersabda, 'Apakah kalian memiliki 
sesuatu (untuk dimakan)?' Aisyah menjawab, 
'Tidak ada, kecuali daging kambing yang 
dikirim buat kita oleh Nusaibah yang 
sebelumnya dikirimkan (diberikan) untuknya 
sebagai sedekah.' Maka beliau bersabda, 
'Sedekah itu telah sampai kepada tempatnya 
yang halal (untuk aku makan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: Jika 
sedekah beralih (ke orang lain) (62)) 

-Penjelasan- 

cil; il : Telah tiba di tempatnya, yaitu 
ketika seekor kambing disedekahkan kepada 
Nasibah dan menjadi hak miliknya, ia berhak 
mempergunakan kambing itu, apa itu dijual 
atau yang lain, selanjutnya ketika Nasibah 
menghadiahkan kambing itu kepada Nabi 
kambing beralih dari hukum sedekah menjadi 
hadiah, sehingga beliau boleh menerima dan 
memakannya. 


NABI |g MENERIMA HADIAH 
DAN MENOLAK HARTA SEDEKAH 


ja t> cl}* 

•(£> jfS üi. ÄI Ji 

(^•il JjJ ylj V itJll ijijUiJl <b^>l) 


AbuHurairah ees berkata, "Apabila Rasulullah 
M diberi makanan, beliau menanyakannya 
terlebih dahulu apakah ia sebagai hadiah 
atau sedekah. Jika dijawab sedekah maka 
beliau berkata kepada para shahabat 
beliau, 'Makanlah itu!' dan beliau tidak ikut 
memakannya. Namun jika dijawab sebagai 
hadiah, maka beliau mengulurkan tangan 
laiu makan bersama para shahabatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 


DOA UNTUK ORANG YANG DATANG 
MEMBAWAKAN SEDEKAH 

HADITS KE-651 

«Jjl <ij £1^ -lo\ 

•:.£ . £, , 9,i ?,?. A '* 'T- Ai ? - 

• ^Oüi Ül aJlp Aji\ 

^ -J\ «pi gT jp 

Ajlcjj fl»')/l i—A j H lillil Tt l(j ^>l) 

(öjuall 


HADITS KE-650 

-• i> J • - tl. . „ ; • ,t » t • , 

jb : j\S «<Ufr 4JJI (jjöj ojJ^Ä j^l -10* 

^ öj lil <fLj 

2s-- -r*- 2« -f 

*4(Jo ^1 4JJÜb| :4JL& Jw 


Abdullah bin Abu Aufa berkata, "Apabila 
Nabi didatangi oleh suatu kaum 
dengan membawa sedekah, maka beliau 
mendoakan: 'Ya Allah, berilah ampunan dan 
rahmat kepada keluarga fulan/ Lantas ayahku 
datang kepada beliau dengan membawa 
sedekahnya, maka beliau mendoakanya, "Ya 
Allah, berilah ampunan dan rahmat kepada 
keluarga Abu Aufa. 


395 






(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Shalat imam dan doanya bagi orang yang 
bersedekah (64)) 


.Penjelasan. 

• 4 : 1 !^.: Dengan zakat maal mereka. 

cft* JT Jc j-i : Ampuni dan rahmatilah 
mereka. 


396 






BAB 13 
PUASA 


KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN 

HADITS KE-652: 


mereka terhalang mencuri dengar pada masa 
turunnya Al-Qur’an, sehingga mereka lebih 
dibelenggu demi menjaga Al-Qur’an. 


j\3 :JV5 «ii* Jfoi 

& jiõ lil *1* ÄI & Äi 

4 »gtf cJüj g ulji 05 ;! 

^l^lcJÜujiflif 

jt õL<aj»j JU Jft t_j\j 0 :^all f' :J 


Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Apabila bulan Ramadhan 
datang maka pintu-pintu langit dibuka, 
sedangkan pintu-pintu Jahannam ditutup dan 
setan-setan dibelenggu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Disebut 
Ramadhan atau bulan Ramadhan? (5)) 


WAJIBNYA BERPUASA RAMADHAN 
DAN BERBUKA KARENA MELIHAT 
HILAL 


HADITS K.E-653: 

4JJ1 4jjl -^6^ 

jllj «ui* Äi ÄI S? 
Ujkii Vj hJS^I \jj jl 1^3 H :jüi 

jj »}j JiiS jAjfe ^ Sil 

«il J-o Jji i_»U l\ 1 —>L3” f* (JIjUJI <j-ji"t) 

(Ijtjtdl pitj lij pL j 


..Penjelasan.. 

tillil 4»l^{: Ada yang menyatakan, kata-kata 
ini buatan para perawi, dan aslinya adalah 
pintu-pintu surga. 

orelil «Jüuy : Yaitu dibelenggu dengan 
rantai secara hakiki, maksudnya adalah 
setan-setan yang mencuri dengar, mereka 
ini dibelenggu selama siang hari Ramadhan, 
tidak pada malam-malam Ramadhan, karena 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ menyebutkan tentang bulan 
Ramadhan. Laiu beliau bersabda, "Janganlah 
kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal 
dan janganlah pula kalian berbuka hingga 
kalian melihatnya. Jika kalian terhalang 
oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya 
(genapkanlah 30 hari)." 


397 






(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi jg: "Apabila kalian melihat hilai\ maka 
berpuasalah" (11)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "T alak" ( 6 ), Bab: Li'an 
(25), Firman Allah Ta’aia: "Dan orang-orang 
yang menudub isterinya (berzina )."). 


—.Penjelasan--- 

JbiJl Ijy Ji : Yaitu jika bulan Sya’ban tidak 
digenapkan tigapuluh hari. 

Ji lj>i5 Sj : Yaitu hingga kaüan melihat 
hilai, maksudnya bukan hingga semua orang 
melihat hilai dimana setiap orang harus 
melihat, cukup penglihatan sebagian saja, 
sebanyak bilangan yang memberlakukan 
segala hak; dua lelaki adil. 

pi ÕU : Ketika kalian terhalang 
mendung untuk melihat hilai untuk puasa 
atau berbuka. 

JJ ijjüU : Mereka menjelaskan, makna kata- 
kata ini adalah memperkirakan bilangan 
tigapuluh hari, yaitu perhatikan awal bulan 
laiu hitunglah selama tigapuluh hari. 


HADITS KE-654: 

Äi j* » JVl : jvl -Vi 

gu Ij&bj \1ŠJ> jfSjl Lj 

^ IjJjbj IJ&bj :Jvl ^5 

oy»j #y> iJjAJ 

^ dyj (—>L ujbS* "\A iSjliiJl A»-^l) 


Ibnu Ümar berkata, "Nabi $j bersabda, 
'Bilangan bulan itu adalah sekian, sekian 
dan sekian . 1 Yakni, tiga puluh hari. Kemudian 
beliau melanjutkan, 'Dan sekian, sekian, 
dan sekian.' Yakni, dua puluh sembilan. 
Beliau menyatakan, Terkadang 30 hari dan 
terkadang 29 hari.'" 


HADITS KE-655: 

- jii., _. •. * • 


'gZi\ 4 J 3 I <jjfj J+& £»yx>--VO 

■i *" j j * 

Jbi lii tlj : j\i il *1*. äiu 
ijs ^ ližjtj «iii -Jj i&J 


*vl* -2"- - * t - !' •- 


<ill Jy wL \r :^JI r* 4^>i) 

-i - Yj ufai Y jJLwj A-ifr 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa Nabi % 
bersabda: "Kita ini adalah umat yang ummi, 
yaitu tidak bisa menulis dan juga menghitung. 
Satu bulan itu (jumlah harinya) sekian dan 
sekian, yakni terkadang berjumlah 29 hari 
dan terkadang 30 hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kami 
tidak menulis dan menghitung (13)) 

-Penjelasan-- 

kj!i : nisbat kepada umm, yaitu tetap berada 
pada kondisi seperti saat dilahirkan ibu. 

vJLS£ 'Jj: kami tidak mengetahui perhitungan 
dan pergerakan bintang-bintang, sehingga 
kami tidak dipaksa untuk mengetahui 
waktu puasa ibadah, dan apapun yang 
kami perlukan untuk mengetahui hitungan 
ataupun baca-tulis, karena ibadah kita terkait 
dengan pertanda-pertanda dan hal-hal yang 
sudah jelas. 


HADITS KE-656: 

jvl : j\5 ÄI Csej J\ -v\ 

p-lžl jtf JV5 :jl3 jl «fLj ÄI gät 


398 









\pp fLj & äi ^ 

' ' S S . -J 5«f? t i •' - •;{ • ,'T - • ., 

jU**n SaX£> y 4j \i (jo 


•dil gjJl Jji (jlj \\ :^a)l r* i 5 jUdl 4j»^i-i) 

J^l^l p«jlj lj) - I --^ 4 . J^ 


Abu Hurairah ss berkata, “Nabi 
bersabda"—atau ia berkata—, “Abul Qasim 
sgj bersabda, "Berpuasalah kalian karena 
melihatnya (hilal) dan berbukalah karena 
meiihatnya pula. Dika kalian terhalang oleh 
awan maka sempurnakanlah bilangan hari 
bulan Sya'ban menjadi 30 hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi "Apabila kalian melihat hilal, maka 
berpuasalah dan apabila kalian melihatnya, 
berbukalah" (11)) 

.Penjelasan. 

õti: Berasal dari kata ghaba \ yaitu sesuatu 
seperti kabut di langit, maksudnya jika hilal 
tidak terlihat bagi kalian. 


JANGAN MENDAHULU1 RAMADHAN 
DENGAN PUASA SEHARI ATAU DUA 
HARI 

HADITS KE-657: 

3g}\ ^ tiibl (jSfJ e^j^A <jl -*\0V 

H :JVI <fLj &\ 

J?-J Oj» Ü> J' (Ui jUxaj 

^8 ^11? I # •'ii ^ ^ 

'i v-Aa \l i_ahS” T* : j tSjlAyll 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Danganlah salah seorang 
dari kalian mendahului bulan Ramadhan 
dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali 
jika seseorang sudah biasa melaksanakan 
puasa (sunah), maka ia boleh berpuasa 
pada hari itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Ramadhan tidak didahului dengan puasa 
sehari atau dua hari (14)) 


TERKADANG BILANGAN BULAN ITU 
DUA PULUH SEMBILAN HARI 

HADITS KE-658: 

& ÄI & ^SW 5? SCL }\ -10A 

Ül Alil jp fJuj 

{ C-> j **-*4 

Wi 4A **£ üi : ü^ 

( J«a S ji*i& i_Aj :^SUl ollS” 1Y : j ijljIiJI 

jjC j jJlmj 4 * 1 c -Üll 


Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi 
žg pernah bersumpah untuk tidak menemui 
sebagian dari istri-istrinya selama sebulan. 
Ketika telah berlalu 29 hari, di waktu pagi 
ternyata beliau menemui mereka. Maka, 
ditanyakanlah kepada beliau, "Wahai Nabi 
Allah, bukankah Anda telah bersumpah untuk 
tidak menemui mereka selama satu bulan?" 
Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya 
bilangan bulan itu terkadang berjumlah 29 
hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nabi 
mendiamkan istri-istrinya di luar rumah 
mereka (92)) 


399 






DUA BULAN YANG TIDAK AKAN PENJELASAN TENTANG SIFAT FAJAR 

BERKURANG 


HADITS KE-659: 

- f - ji. 


‘ilc. Üdi (g j Sjžsw 31 

*•£• *•* *• *5» 

((jUoÄõ Sl 4jjl 

jij iUkij .jIc. v£ä 

(i>La& N Ost l u»Vj \t ^«oJl 1 JdŠ> X' :j i5jUJl 


Abu Bakrah m meriwayatkan dari Nabi 
£g bersabda: "Dua bulan yang tidak akan 
berkurang, yaitu dua bulan Id, bulan 
Ramadhan, dan Dzulhijjah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Dua 
bulan Id tidak berkurang (12)) 1 


HADITS KE-660: 

:JvŽ tAJLC' 4JJ1 (jjfj -*\V 

& ftj sk j» cjjs a 

ju* jij *sjlf jilfr jj õü (£Ä*i ^ii 
ci*J ,^5Uj di u#i*I 
J* ^ JÄ jp OjIi3 slüfi Sü jjbl 
düi uil :JIÜ tdUi Ü o^jj (jjuLj <ui& Üdi 

1^0 -lil" 4&I Jj» »-»l# '1 v^ : tSjl»»JI i ^ir*-0 

((•^=*1 cftA (J»- 


.- - • Penjelasan. 

oliilj S õijii.: Mühatada' dan khabar. Zain 
bin Munir menjelaskan, maksud kurang dari 
sisi bilangan pada kedua bulan ini tertutupi 
oleh keberadaan keduanya sebagai bulan 
besar, sehingga tidak bisa dlsebut kurang, 
berbeda dengan bulan-bulan lain. Al-Baihaqi 
menyatakan dalam Al-Ma’rifat, kedua bulan 
ini disebut secara khusus karena berkenaan 
dengan hukum puasa dan haji. Hai yang sama 
juga dipastikan An-Nawawi, ia menyatakan, 
inilah yang benar dan menjadi tumpuan, 
dan berbagai keutamaan dan huk um 
terkait kedua bulan ini benar adanya, entah 
bulan Ramadhan beijumlah tigapuluh atau 
duapuluh sembilan hari, baik bertepatan 
dengan wukuf (tanggal 9 Dzulhijjah) ataupun 
yang lain. 

xje. \£1 khabar untuk mubtadd yang 
dibuang, yaitu l#£ Ui, ra/a'sebagai badal 


Adi bin Hatim m berkata, "Ketika sampai 
kepadaku berita tentang turunnya ayat, 
'Hingga terang bagi kalian benang putih 
dari benang hitam / maka aku mengambil 
benang hitam dan benang putih kemudian 
aku letakkan di bawah bantalku untuk kulihat 
pada sebagian malam. Namun, keduanya 
tidak tampak olehku. Maka, keesokan 
paginya aku pergi menemui Rasulullah 
laiu kuceritakan hai itu kepada beliau. Beliau 
lantas bersabda, 'Sesungguhnya yang 
dimaksud dengan hai itu adalah gelapnya 
malam dan terangnya siang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: “Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu" (16)) 

.—.Penjelasan. 

JlSt J): Tali. J oa^4 SIS: Tidak nampak olehku. 


1 Maksudnya, nilai keduanya tidak berkurang dalam arti 
kebesaran karunia Allah yang dlturunkan pada dua bulan 
tersebut. 


400 









HADITS KE-661: 

-j.; • - « * • , 

Ijfij) cJjjl :J13 <Julmi ^ d oA> -1*11 

i>? o 2 *^' !k/ 5 '!3 

‘fe 5& >ä j# fjj (£& 

Ja^t 5U.J £ fiJ£l Jwj i^J! Ij^i lil 

*3 j^ jst Jjž && £&\j jäi I 

*Sfg42 >ä ^ iJu ÄI JjiS «U^j a 

j^jit^di 

IjKj 4Ul Jj* <_^Vj NT :^y.al1 i_jUS* T* :J i£jli»Jl 

(tftJ»- bi/*!# 


Sahal bin Sa'ad berkata, "Ketika turun ayat. 
Van makan minumlah kalian hingga terang 
bagi kalian benang putih dari benang hitam/ 
dan belum diturunkan ayat Vari fajar / ada 
beberapa orang yang apabila mereka 
hendak berpuasa maka salah seorang di 
antara mereka mengikatkan seutas benang 
putih dan benang hitam pada kakinya. Dan 
ia masih tetap meneruskan makannya hingga 
jelas terlihat perbedaan benang-benang 
itu. Sesudah itu, Allah pun menurunkan ayat, 
Vari fa/ar/sehingga mereka pun mengetahui 
bahwa yang dimaksud dengannya (benang 
hitam dan benang putih) adalah malam dan 
siang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu" (16)) 


HADITS KE-662: 

ÄI &> 4)1 St -vw 

\JŠ1 'J& Sj :jvl «j&$ di 


(jtT lil tjlil <_j\j \\ :(3liSll \* : j (jljlidl Aj-^i-l) 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
Jg bersabda, "Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan azan saat masih malam. 
Karena itu, makan dan minumlah hingga Ibnu 
Ummi Maktum mengumandangkan azan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: 
Azan orang buta apabila ada orang yang 
memberitahunya (11)) 

.Penjelasan.. 

* o$> yaitu mengumandangkan azan 
shubuh di malam hari. 


HADITS KE-663: 

5* >i 


5i ai äej -nr 

4it & Ja ai Jpj jiü .Ji $$ 

4^ p I jvl (J» !y>i!31^” 

<ül J-o ^<jJl Jj* ujU W T* :J (JjbOl Aj-^i-l) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa Bilal 
biasa mengumandangkan azan saat masih 
malam. Maka, Rasulullah jg bersabda, 
"Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi 
Maktum mengumandangkan azan, karena ia 
mengumandangkan azan sesudah terbitnya 
fajar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hadits 
Nabi "Janganlah sahur kalian terhalangi 
azannya Bilal" (18)) 


401 






HADITS KE-664: 

^ ^ 5l| * a * • i, | • O* } • y 

£g»JI <£jju***o ij) 4jjl ■X^C’ do<X> — 

1J^-1 jl joädJ^I ^xU-j j :J\i tjoJLy *Jx- 4JJ1 

^ jt 6% # ^ ^ J* o& 

5ldJ ‘^i=wÜ iliiJj |li=ujll £>j£) jiL 

JJ ^jj J^j ji jj" 
IjJjb jjib JS>* JjLiI (jl Ü?U?j J ja 

(JJ ' r '* : (j lSj^J' 


Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa 
Nabi 3| bersabda: "Janganlah azannya 
Bilal menghalangi salah seorang dari 
kalian dari makan sahurnya, karena Bilal 
mengumandangkan azan saat masih malam 
agar orang yang melaksanakan shalat 
malam dapat beristirahat (agar giat untuk 
shalat Subuh) dan membangunkan mereka 
yang masih tidur. Bilal azan tidak bermaksud 
memberitahukan masuknya waktu fajar 
maupun Subuh." 

Beliau berkata dengan isyarat jarinya dan 
beliau mengangkatnya ke atas kemudian 
menurunkannya kembali hingga berkata, 
"Seperti ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Azan" (10), Bab: Azan 
sebelum Shubuh (13)) 

.Penjelasan-- 

j*: Sesuatu yang dimakan untuk sahur. 

£j-j3 : Fi’H mudhari' dari raja’a, fVil ini 
memerlukan satu obyek, seperti disebut 
dalam firman Allah Swt, "Maka jika Allah 
mengembalikanmu kepada suatu golongan 
dari mereka.” (At-Taubah: 83) Yaitu 
mengembalikan. 


: Orang yang shalat tahajud tidur sesaat 
agar kembali bersemangat, atau makan sahur 
jika ingin berpuasa. 

: Membangunkan. 

: Agar siap-siap untuk shalat dengan 
mändi atau yang lain. 

jiJJl Jjie J 3 jlIJj : Ini namanya menyebut 
tutur kata untuk tindakan, maksudnya 
sebelum fajar muncul, ‘J r Ä\ isim dan 
khabamya adalah jyLõi. 

jl lj : Maksudnya, Nabi berisyarat. 

: Beliau merendahkan dua järi. 

Jlll jl: Dengan dhammah pada jaJ karena 
kata ini mabni dan tidak disandarkan pada 
kata lain. 


KEUTAMAAN SAHUR DAN SUNAH 
MENGAKHIRKANNYA SERTA 
ANJURAN MENYEGERAKAN BERBUKA 


HADITS KE-665: 

:JIä txic- 4All (sfcj &} vJxjxa* 

4 Äi & jü 

' • * 


*šjt t-A> L r >bS' T* : j (jylAtJl 


Anas bin Malik m meriwayatkan, "Nabi 
bersabda, "Makan sahurlah kalian, 2 karena 
di dalam sahur itu ada berkah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Berkah 
makan sahur (10)) 


2 Perintah sahur di sini menunjukkan pada hukum sunah. 
Yakni makan sahur hukumnya sunah (Shahtb Al-8ukhäri 
Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/676) 


402 






.-.Penjelasan. 

: Pola tafalu dari as-sahar, sahur 
dilakukan menjelang shubuh, maksudnya 
makan saat itu, ini jika makna tafa’ul terkait 
waktu yang terbentuk dari kata-katanya 
sendiri, karena di antara makna tafa’ul seperti 
disampaikan Ibnu Malik dalam At-Tashil 
adalah melakukan suatu hai sedikit demi 
sedikit, sehingga sahur didapatkan dengan 
sedikit ataupun banyak makan. Perintah di 
sini untuk anjuran. 

‘&Ji ii oti: sahur adalah makanan yang 
dimakan saat sahur, adapun suhur adalah 
perbuatan sahur. Terkait makna sahur 
membawa berkah, ada sejumlah alasan; 
makanan yang sedikit tersebut diberkahi 
karena membantu untuk menjalankan 
ibadah puasa, atau yang dimaksud 
berkah adalah menafikan kesusahan, atau 
maksudnya adalah agar kuat menjalankan 
ibadah puasa dan pekerjaan-pekerjaan 
lain di siang hari, memberikan semangat, 
menghindari akhlak tidak baik akibat rasa 
lapar, atau yang dimaksud adalah hal- 
hal akhirat karena menjalankan sunnah 
mendatangkan dan meningkatkan pahala. 
Qadhi Iyadh menjelaskan, mungkin yang 
dimaksud berkah di sini adalah amalan- 
amalan yang dilakukan orang sahur, seperti 
zikir, shalat, istighfar, atau amalan lain yang 
meningkatkan amal saleh, dimana jika yang 
bersangkutan tidak sahur, tentu tidur atau 
tidak melakukan amalan-amalan tersebut. 


HAD1TS KE-666: 


Sf <1 * • * • - 

& c** # *>) 

^ illi j* tuti 

: jlŽ :C-JL5 jl [jjaü jo jJuj 

£-7 •' -•; »f-• •! j ■- 

<Ul jl jJL9 


CJj uL tV i— >\£ t y (JljljyJI 4^>l) 


Hadits Zaid bin Tsabit, dari Anas bin Malik 
meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit telah 
memberitahukan kepadanya bahwa para 
shahabat pernah makan sahur bersama 
Nabi % kemudian mereka berdiri untuk 
mengerjakan shalat. Aku (Anas) bertanya, 
"Berapa jarak antara sahur dengan shalat 
Subuh?" Zaid menjawab, "Seukuran (bacaan) 
lima puluh atau enam puiuh ayat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat" 
(9), Bab: Waktu Shubuh (27)) 

HADITS KE-667: 

. • ^ 

-VW 

: j\l {Lj &\ 





-.1 , S f • .. i 

0* Oi 


Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Manusia akan 
senantiasa berada dalam kebaikan selama 
mereka biasa menyegerakan berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Bersegera berbuka (45)) 


HABISNYA WAKTU BERPUASA 
DAN BERAKHIRNYA WAKTU SIANG 


HADITS KE-668: 


&l 4i\ jli :JVl -VIA 

<\$> JÄI jJt \l\ :fLj *2* 

} £ *1 ^ i*' * i • 5^ ^ | ^ ^ • 

Jm9 C^£j t U^J b ^ 


403 






(pjLall Ja» i_jL tf Y_j~a)l i-jUS” r* fa-^i-t) 


Ümar m berkata, "Rasulullah bersabda, 
Tika malam telah datang dari sana (timur) 
dan siang telah berlalu dari sana (barat), 
serta mata hari telah terbenam, maka orang 
yang berpuasa telah memasuki waktu 
berbuka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kapan 
orang yang puasa diperbolehkan berbuka? 
(43)) 


-Penjelasan- 

Ui * j# jil JJi i$j: Yaitu dari arah timur. 

Ui* j\@\ j‘Jj : Yaitu dari arah barat. 

JLLlu 3 : Dibatasi dengan terbenamnya 
matahari sebagai isyarat bahwa syarat 
datangnya malam dam berlalunya siang 
terjadi melalui media terbenamnya matahari, 
bukan karena sebab lain. Meski ketiga hai 
ini pada dasamya saling berhubungan, 
namun kadang secara nyata tidak saling 
berhubungan, karena kadang malam 
muncul dari arah timur padahal tidak 
secara hakiki, karena adanya sesuatu yang 
menghalangi matahari, demikian pula terkait 
berlalunya malam. Untuk itu, berlalunya 
siang dan datagnya malam dibatasi dengan 
terbenamnya matahari. 


HAD1TS KE-669: 

^ ",s j • - 


US :Jb UUfr Jjl -W 

cJLLiii 4ii C :jvs jjihjü 

J 3 jjii :JV 5 


• f.s S* 

õ* ‘^ 4 * Jj 

j <—>U YT f* *j>-^i) 


Ibnu Abi Aufa berkata, "Kami pernah 
mengadakan perjalanan bersama Rasulullah 
laiu beliau berkata kepada seseorang, 
Turunlah dan siapkan minuman untukku.' 
Orang itu menjawab, Wahai Rasulullah, 
bukankah matahari masih tampak?' 
Beliau berkata lagi, Turunlah dan siapkan 
minuman untukku.' Orang itu menjawab, 
'Wahai Rasulullah, bukankah matahari masih 
tampak?' Beliau berkata lagi, 'Turunlah dan 
siapkan minuman untukku.' Akhirnya orang 
itu turun laiu menyiapkan minuman untuk 
beliau. Beliau pun minum. Kemudian beliau 
melempar sesuatu dengan tangannya ke 
suatu arah seraya bersabda, Tika kalian telah 
melihat malam sudah datang dari arah sana 
maka orang yang puasa telah memasuki 
waktu berbuka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
dalam bepergian dan berbuka (33)) 

.Penjelasan.-. 

JJ. & : Di bulan Ramadhan dalam perang 
penaklukan Makkah. 

£j 4-I : Dari kata jadh artinya bercampur, 
maksudnya mencampur tepung dengan 
air, atau susu dengan air laiu diaduk untuk 
makanan berbuka. 

: Maksudnya cahaya matahari masih 
ada, atau JLilll sebagai khabar untuk 
mubtada' yang dibuang, perkiraannya; .ii 
JJJi\ atau beri’rab nashab, maksudnya; JL ii 
Jj : yaitu menunjuk. 

Ui>: Yaitu ke timur, adanya beliau menunjuk 
ke arah timur karena kegelapan hanya 


404 








muncul dari arah ini ketika seluruh bagian 
matahari terbenam. 


LARANGAN PUASA WISHAL 

HADITS KE-670: 

• ^ ^ ^ 'A** 1 t ( ^ ^ ® i * * ^ ^ ^ 

M h jjjR 4JJl £)i V* 

^ 4^ Äi Äi JÖ : jli 

«jLžsüJU CuJ (jl :Jll ttilli :lpli tJlijJl 

J *\5 p»' Jj 

JÜ JL«jll i_j\j IA T** : j (.JjIäJI 4^>i) 

^fW* 0 (i lT*^ 


Abdullah bin Ümar ss berkata, "Rasulullah jg§ 
melarang puasa wishal. 5 Orang-orang lantas 
bertanya, 'Bukankah Anda sendiri melakukan 
puasa wishal?' Beliau bersabda, 'Aku tidak 
sama dengan kalian karena aku diberi makan 
dan minum (oleh Rabbku)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
wishal dan pendapat bahwa di malam hari 
tidak ada puasa (48)) 

-Penjelasan- 

: Berpuasa tanpa berbuka selamat sehari 
atau beberapa hari. 

jlitf J) : Ibnu Qayyim menjelaskan, 
kemungkinan maksudnya adalah makrifat 
yang Allah berikan kepada beliau, atau 
kenikmatan munajat yang Allah penuhi 
dalam hati beliau, kebahagiaan berada 
di dekat-Nya, dan menikmati cinta-Nya. 
Ia meneruskan, siapa yang punya sedikit 
pengalaman dan cinta, tentu tahu tubuh 


3 Yaitu puasa selama dua hari atau lebih tanpa disertai 
berbuka (Al-Mausõ'sh Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah) 


sudah cukup dengan makanan kalbu dan 
ruhani, tanpa memerlukan sebagian besar 
makanan hewani, terlebih rasa bahagia 
karena meraih apa yang diinginkan dimana 
ia merasa senang karena sang kekasih. 


HADITS KE-671: 

iji i :<J\I (Ot 4&1 ÜjJjA <j)l -TV) 

£ jUtjSl ^ g* ÄI ÄI 

j-^15 3 & J *5 ^ 

ÄI lj 

j^l 3 giijii £ 6 i gf illi 

jj :ji^ JSLjii 1513 p ‘i^jj p ‘iij5 
151^5 6 * 155* 

(JUjll 


Abu Hurairah $& menuturkan, "Rasulullah 
telah melarang puasa wishal. Laiu, ada 
seorang dari kaum muslimin yang bertanya 
kepada beliau, 'Bukankah Anda juga 
melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?' 
Beliau pun bersabda, 'Adakah di antara 
kalian yang keadaannya sama denganku? 
Sesungguhnya, Rabbku selalu memberiku 
makan dan minum di malam hari.' 

Ketika mereka enggan menghentikan puasa 
wishal, maka beliau mengerjakan puasa 
wishal bersama mereka satu hari demi satu 
hari. Kemudian mereka melihat hilal. Maka, 
beliau pun bersabda, 'Sekiranya hilal itu 
terlambat datang, pasti aku akan menambah 
lagi puasa wishal bersama kalian.' Ucapan 
beliau ini sebagai contoh untuk menakuti 
mereka ketika mereka enggan menghentikan 
puasa wishal." 


405 







(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Ancaman bagi orang yang memperbanyak 
puasa wishal (49)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Ancaman bagi orang yang memperbanyak 
puasa wishal (49)) 


..Penjelasan. 

$*4 : Kata tanya menunjukkan celaan, 

mengesankan sesuatu yang mustahil. 

jj: Andai bulan ini belum berakhir, 
tentu aku tambahi kalian puasa wishal 
hingga kalian tidak mampu mengerjakannya 
laiu kalian meminta keringanan untuk 
meninggalkannya (puas wishal). 

: Yaitu sebagai hukuman bagi 
mereka, nakkala bihi tankilan, seseorang 
menjadikan orang lain sebagai pelajaran bagi 
yang lain, an-nakal artinya hukuman yang 
membuat orang lain jera. 


HAD1TS KE-672: 


j* MŽ ÄI &j ijiji -ivt 

.{Lj Ai 

±L\ S\ ; jii 4 ; js Sy. 

li ^ÜJI 

ulj M l-jliS* r- !|) 4>^>1) 

(JUjll 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa Nabi 
3 ŠŠ bersabda, "Uanganlah kalian melakukan 
puasa wishal (beliau mengulanginya dua 
kali)." Beliau pun ditanya, "Bukankah Anda 
juga mengerjakan puasa wishal?" Beliau 
menjawab, "Sesungguhnya aku selalu diberi 
makan dan minum oleh Rabbku. Maka, 
kerjakanlah amalan-amalan yang kalian 
mampui saja." 


..Penjelasan. 

õyte U jlijt & IjiKl : Kulliftu bi hadzal 
amr uklafu bihi, artinya aku dibebani 
suatu urusan dan aku menyukainya, yaitu 
lakukan apa yang kalian mampu, dan jangan 
memaksakan diri melakukan apa yang berada 
di luar kemampuan kalian, laiu kalian lemah. 


HADITS KE-673: 


j^»i5 ;jü aüI c&j -*wr 

J^!3j & & ii $\ 

£* äi & $\ S* 

yižj ciaj q Si j) : jui jdij 

jfif (li ‘,^14 ji 

•. *', - * ii > 


Anas m berkata, "Nabi jg berpuasa wishal 
di akhir bulan sehingga para shahabat 
pun ikut berpuasa wishal. Ketika berita ini 
sampai kepada Nabi, beliau pun bersabda, 
'Sekiranya bulan dipanjangkan untukku, pasti 
akan aku kerjakan puasa wishal, agar orang- 
orang yang berlebihan dalam beragama 
meninggalkan sikap berlebih-lebihannya. 
Aku tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya 
aku senantiasa diberi makan dan minum oleh 
Rabbku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Angan-angan" (94), Bab: 
Hai yang dibolehkan mengucapkan "kalau" 
(9)) 


406 









--- - Penjelasan... 

yjitsS gju : Ini berasal dari kata- 

kata berikut; ta’ammaq fil kalam artinya 
seseorang berbicara secara panjang lebar, 
rabith-nya dibuang berdasarkan indikasi 
kondisional, maksudnya puas wishal yang 
karenanya, orang-orang yang berlebihan 
dalam melakukan sesuatu, meninggalkan 
sikap berlebihan. 

Jfii J) : Aku menjadi. 

üisISj & 1 Jumlah haliyyah. 


HADITS KE-674: 


tji j :cJÜi <Liite i-*Wl 

1 % giyi $3* Äi j* 

(jLša^L^S' (jl:jll 

. s„ > .** 5. 

JU J JL^jll >_j\j IA :{j*cS\ <_jUS" V* :J Aa-^š-l) 

(fW Js^ j 


Aisyah & berkata, "Rasulullah melarang 
puasa wishal sebagai bentuk kasib sayang 
kepada mereka (para shahabat). Para 
shahabat pun bertanya, 'Bukankah Anda juga 
melakukan puasa wishal?' Beliau bersabda, 
'Sesungguhnya aku tidaklah sama dengan 
keadaan kalian, kdrena aku senantiasa diberi 
makan dan minum oleh Rabbku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
wishal dan pendapat bahwa di malam hari 
tidak ada puasa (48)) 


MENCIUM ISTRI KETIKA PUASA 
TIDAK HARAM 


HADITS KE-675: 


Jj :cJ\! %S\ liite -*\Yo 

JJu jdij ^ Äi äi 5 ^ 

ciJu? ju ipJl&jAj 

(pjLall Äl. S.U >_Aj fl r* :j <>^>l) 


Aisyah nfy berkata, "Nabi jgjj mencium salah 
seorang dari istri-istrinya dalam keadaan 
berpuasa." Kemudian ia tertawa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Berciuman bagi orang yang berpuasa (24)) 

--Penjelasan- 

: Aisyah sendiri. 

y : Ini mengingatkan bahwa Aisyah 
adalah pelaku kisah tersebut agar ia lebih 
dipercaya, atau Aisyah senang karena 
posisinya di mata Rasulullah dan cinta 
beliau kepadanya. 


HADITS KE-676: 


^ iciiS «liite -1Y1 

õ^J 

(piLaU SyALU >Vj fT* l i—T " 1 iSj^»JI) 


Aisyah ^ berkata, "Nabi mencium 
dan mencumbui (istri beliau) ketika beliau 
sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang 
paling mampu mengendalikan syahwatnya 
dibandingkan kalian." 


407 









(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: SAHNYA PUASA ORANG YANG JUNUB 

Bercumbu bagi orang yang berpuasa (23)) KETI KA TELAH TERBIT FAJAR 


.Penjelasan. 

‘ji&j : Mubasyarah artinya menyentuh, 
makna asal kata ini adalah ketika kulit seorang 
lelaki menyentuh kulit seorang wanita. 

• Bagian tubuh beliau, maksud Aisyah 
adalah kemaluan secara khusus berdasarkan 
indikasi yang menunjukkan makna tersebut. 
Kata ini diriwayatkan dengan hamzah dan 
ra’ difathah dan. Ibnu Hajar menempatkan 
pendapat ini di urutan teratas dalam Fathul 
Bäry dan ia nyatakan, inilah yang paling 
masyhur. Al-Bukhari mengisyaratkan 
menguatkan pendapat ini melalui penafsiran 
yang ia sebutkan, yaitu yang paling mampu 
menguasai keinginan dan hajat diri. At- 
Taurabisyti menjelaskan, mengartikan 
irb untuk bagian tubuh dalam hadits ini 
tidak tepat, dan tidak ada yang terpedaya 
selain orang yang tidak mengetahui sisi-sisi 
keindahan kata, tidak menyukai sunnah- 
sunnah abad dan manhaj yang benar. Ath- 
Thaibi memberikan tanggapan, Aisyah 
menyebut macam-macam syahwat, mulai 
dari yang paling rendah hingga yang paling 
tinggi, laiu ia menyebut pendahuluannya; 
ciuman, berikutnya sentuhan seperti cumbu 
rayu dan dekapan, selanjutnya Aisyah 
bermaksud menyebut hubungan badan laiu 
ia menyebut irb. Kata apa lagi yang lebih baik 
dari kata ini. Al-Muwaththa' menyebutkan 
riwayat Ubaidullah, "Siapa di antara kalian 
yang lebih mampu menguasai diri.” Inilah 
penjelasan At-Tiimidzi dalam Al-JämV, 
laiu ia menyatakan; artinya; keinginan diri. 
Al-Hafizh Zain Al-Iraqi menyatakan, ini 
adalah pendapat yang paling tepat, karena 
penafsiran terbaik untuk kata-kata asing 
adalah yang disebutkan dalam salah satu 
jalur hadits yang sama. 


HADITS KE-677: 


-^YV 

< ^ 9 

■*** #ui ‘(j'-»* oi oi 

• * * * > 


aŠ jZ & faj 4* &\ S? 

4Alb jLi! :0>j\X 1 g xS) 

*53x3» jp #3 05iÄ 4 ^ C&& 

bJ jXd j XS> CÜi :jSso jjl JUs 

d&M rjiž öS ci§ aXii\ i? 

$ cff & ^ <J4 

üÜ p xJ Sljij «£*1 

:JUl i x JtS i pj 

fJ 

(b> ^JLall tt r* lj o^>1) 


Hadits Aisyah s® dan Ummu Sulaim : 

Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits 
bin Hisyam mengabarkan bahwa ayahnya, 
Abdurrahman, mengabarkan kepada 
Marwan bahwa Aisyah & dan Ummu 
Salamah telah mengabarkan kepadanya 
bahwa Rasulullah pernah mendapatkan 
waktu Fajar ketika beliau masih dalam 
keadaan junub karena menggauli istrinya. 
Kemudian beliau mändi dan berpuasa. 
Marwan berkata kepada Abdurrahman bin 
Al-Harits, "Aku bersumpah dengan nama 
Allah. Pasti akan aku sampaikan hai ini 
kepada Abu Hurairah ass." 


408 






Saat itu, Marwan menjabat sebagai 
pemimpin di Madinah. Abu Bakar berkata, 
"Hai itu membuat Abdurrahman merasa 
tidak senang." Kemudian kami ditakdirkan 
berkumpul di Dzul Hulaifah yang ketika itu 
Abu Hurairah memiliki tanah di sana. Maka, 
Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah, 
"Sesungguhnya aku akan menyampaikan 
satu hai kepadamu yang seandainya Marwan 
tidak bersumpah tentangnya kepadaku 
maka aku tidak akan menyampaikannya 
kepadamu" Lantas ia menyebutkan apa 
yang disampaikan Aisyah dan Ummu 
Salamah tersebut. Abu Hurairah pun berkata, 
"Hai tersebut juga pernah diceritakan 
kepadaku oleh Al-Fadhl bin Abbas dan ia 
lebih mengetahuinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Puasa " (30), Bab: Junub 
ketika berpuasa (22)) 

.Penjelasan.. 

J* vili : Setelah berhubungan badan 
dengan istri beliau. 

: Taqri' adalah celaan. 

: Yaitu dengan kata-kata yang telah 
disebutkan, ini karena Abu Hurairah mengira 
bahwa orang yang memasuki waktu shubuh 
dalam keadaan junub karena berhubungan 
badan, puasanya tidak sah berdasarkan 
hadits Fadhl bin Abbas dalam Shahih Muslim 
dan hadits Usamah dalam Sunan An-Nasa'i. 


JIMAK PADA SIANG HARI BULAN 
RAMADHAN HARAM BAGI ORANG 
YANG BERPUASA 


HADITS KE-678: 


:JÜ «Üfi- %S\ (gj ojj^A (jjl dSjS- -IVA 

: jlü äi jj jij 


^,14 t * • 


: JlH ^ £?J õj 

:j\l A : J\S Uj ü 

> .«J,- > Ti-tt Ti s •" , '> 

Aj U :J\i 2 

Al ^11 jjl :j\J S :Jll C*L 

f-rf ^ ^jii>j £3 

jiil gfi 50U üi 


«;•{>• .«f? Ti-1 5 •*> 

<UAö\i :J13 Ua £_p-l 

j i_>U _y*ab\ i r >bS’ Y** :j (JJjLw-JI o-p-1) 

(^jUt lj) õjliSil *1 aI - - ti; Ja 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki yang datang kepada Nabi ^ 
laiu berkata, "Orang yang ada di belakang 
ini telah berhubungan badan dengan istrinya 
pada siang hari bulan Ramadhan." Beliau 
bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu 
untuk membebaskan seorang budak?" Orang 
itu menjawab, "Tidak." Laiu beliau bertanya 
lagi, "Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 
selama dua bulan berturut-turut?" Orang itu 
menjawab, "Tidak." Laiu beliau bertanya lagi, 
"Apakah kamu mempunyai makanan untuk 
diberikan kepada enam puluh orang miskin?" 
Orang itu menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi 
diberikan satu keranjang dari jerami yang 
berisikan kurma. Beliau lantas bersabda, 
"Berilah makan orang lain dengan kurma ini 
untuk dirimu." Orang itu berkata, "Apakah 
kepada orang yang lebih membutuhkan dari 
kami? Padahal, tidak ada keluarga yang 
tinggal di antara tanah yang berbatu hitam ini 
yang lebih membutuhkan bantuan daripada 
kami." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu 
berilah makan keluargamu dengan kurma 
ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Orang yang bersetubuh pada siang bulan 
Ramadhan, apakah ia boleh memberikan 


409 






makanan untuk keluarganya sebagai kafarah 
walau mereka berakhlak jelek? (48)) 

.Penjelasan- 

oi: Mengikuti pola kata katif, artinya yang 
paling belakang darl suatu kaum. 

üjp jc ^ 3 : Menggauli istrinya. 

: Dimerdekakan. 

* 

3'j*> ü': ‘Araq adalah keranjang yang dibuat 
dari pintalan daun kurma, dan apa saja yang 
dipintal namanya 'araq-‘araqah. 

J^jJl: Keranjang. 

oi? U : Labbah adalah harrah, yaitu 
kawasan yang dipenuhi batu-batu hitam, 
jamaknya labat. Madinah terletak di antara 
dua kawasan luas yang dipenuhi batu-batu 
hitam yang menjaganya. 


HAD1TS KE-679: 


^0 5?^ :cJ\l -*W 

:JVl ci^-l :jtfj ^ jLj ^ ÄI 

:$) j\| oUkij J $j^b cJJj : j\3 3lS 

? i I ^ * ? a ^ • * i * < Ti** J ^ o* S 

üui^ j***»?^ li tjld 

j£t ^jii Ju£> jil) fuü; iüj dj\>r 
äi J-i ^Jl jj (}Ä U ^jSi U :d4oil sljj 
*IŠ üf lA : jlil ? j^il : JÜ3 ijdlj 4^ 
U & Zjr-\ : jtf ^ jliHl IJi li- :j\l 

:j\3 

Oj-J tji ljUöI ujL H r-ijjJ-l AT :j OTjUiJI 

(f^V' 


seraya mengatakan, "Aku terbakar." Nabi 
^ bertanya, "Mengapa bisa begitu?" "Aku 
telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan 
Ramadhan," jawabnya. Nabi berkata, 
"Bersedekahlah." Orang itu menjawab, 
"Saya tidak mempunyai apapun." Laiu ia 
pun duduk. Tak berselang lama, datanglah 
seseorang yang sedang menuntun keledai 
menuju kepada Nabi la juga membawa 
makanan. -Abdurrahman, salah seorang 
perawi, mengatakan, "Saya tidak tahu 
siapakah dia 

Maka, Nabi bertanya, "Mana orang yang 
terbakar tädi?" Orang itu menjawab, "Saya 
di sini." Nabi ^ berkata, "Ambillah ini 
dan bersedekahlah dengannya." "Untuk 
orang yang lebih membutuhkan daripada 
diriku?" tanyanya, "Sungguh, keluargaku tak 
memiliki suatu makanan pun." Maka Nabi % 
bersabda, "Kalau begitu, makanlah sendiri 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ketentuan-ketentuan 
Allah" (86), Bab: Seseorang yang melakukan 
dosa yang sepantasnya dihukum akan tetapi 
imam mengabari tak ada hukuman (26)) 


.-.Penjelasan.. 

cijjSil : Ia menyebut dirinya terbakar api 
karena ia yakin pelaku dosa disiksa dengan 
api neraka, ini adalah majaz untuk perbuatan 
maksiat, atau ia akan terbakar pada hari 
kiamat, sehingga ia membayangkan sesuatu 
yang mungkin terjadi sebagai sesuatu yang 
nyata dan ia ungkapkan dengan kata kerja 
lampau. 

üS}: Aku menggauli istriku. 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki mendatangi Nabi jgj di masjid 


410 









BOLEH BERPUASA DAN BERBUKA 
PADA BULAN RAMADHAN BAGI 
MUSAFIR 


HADITS KE-680: 


ö f i ) • * ii,. • ^ .S*' *. ^ 9 

tl, 4Ä)I — TA* 

& ji fLj ä äi 4n 

püsil «Jüjl Joodil ^Jü ^Lä3 ^ 


U - 


iüi 


iJabir bin Abdullah m berkata, "Dalam suatu 
perjalanan, Rasulullah sgg pernah melihat 
kerumunan orang dan seseorang yang 
sedang dipayungi. Beliau pun bertanya, 'Ada 
apa dengan orang ini?' Mereka menjawab, 
'Orang ini sedang berpuasa.' Beliau 
pun bersabda, 'Tidaklah termasuk suatu 
kebajikan 4 berpuasa dalam perjalanan' 5 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Sabda 
Nabi 'Tidak ada kebajikan berpuasa 
dalam safar" (36)) 


ij* li) Tt :^ua)l T*» :j 

(^jl—« (j\ . ŠiA j 

Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ pergi menuju Mekah pada bulan 
Ramadhan dan beliau berpuasa. Tatkala 
sampai di daerah Kadid, beliau berbuka, 
orang-orang pun turut berbuka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab :Apabila 
melaksanakan puasa Ramadhan beberapa 
hari kemudian bepergian (34)) 

..Penjelasan-- 

jjj: sebuah tempat berjarak sekitar tujuh 
marhalah dari Madinah, dan berjarak sekitar 
dua marhalah dari Makkah. 


--Penjelasan. 

liti) : isim zahmah, maksudnya sifat 
untuk sesuatu yang tidak disebut, maksudnya 
adalah (ia melihat suatu kaum 

berdesakan). 

jl & J5 : yaitu ia diberi naungan dari terik 
matahari karena ia sangat kehausan dan 
panasnya berpuasa. 

f J\ jLjJ: yaitu bukan bagian dari ketaatan 
dan ibadah. 

Jili\ ^ : ketika orang yang berpuasa 

sampai pada kondisi yang memberatkan 
seperti itu. 


HADITS KE-682: 


HADITS KE-681: 


<Ü)I (jjfj 4A)l XiS- /jj -TAN 

ijL* £fLj :j\J 

lift U : JÜl ii SU-jj tflj* 

jiill jajJiJIjdl jiJ :JUl :[jJlü 


Ä\ Jji (_j\j fT T 1 <j^i-t) 


^ liS":Jll «iüU -TAC 

Jp um pii aJic- iül ^\So 'Pll 
jJl^l^jkÜlSj^l 

i —ju jj v-Aj rV f- <»-^J-t) 

(jUai^ltj |»_^ua)l j lJan» 4^1 


4 Yakni tidak termasuk ketaatan dan ibadah (Sbahfh Al- 
Bukhäri Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

5 Maksudnya puasa yang sampai membuat pelakunya 
merasa payan dan berat (Shahih Al-Bukhäri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


411 









Anas bin Malik berkata, "Kami pemah 
mengadakan perjalanan bersama Nabi jgj. 
Orang yang berpuasa tidak mencela orang 
yang berbuka dan orang yang berbuka juga 
tidak mencela orang yang berpuasa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Para 
shahabat Nabi tidak mencela sebaglan 
atas sebagian yang lain baik yang puasa 
atau yang berbuka (37)) 


PAHALA ORANG YANG BERBUKA 
DALAM SAFARNYA 


HAD1TS KE-683: 


£ ŠŠ : jlä iile iili C&j J\ Ä**»- -W 
% tfjÖl .jdij * 3 * iin *js\ 
5&! fö S** - j >3 4 iisuäu 


\/j£\ $ 1 4 <£s 

Cil :fLj Äi iJll sgilfcj 


Jjai i_)U M : jj-Jlj i_i^ # 1 iSjUwJl A^i-i) 

Anas m berkata, "Kami pemah bersama Nabi 
M- Kebanyakan di antara kami berlindung 
dengan kainnya masing-masing. Orang- 
orang yang tetap berpuasa, mereka tidak 
dapat melakukan apa-apa. Adapun orang- 
orang yang berbuka, mereka mengerahkan 
hewan tunggangan mereka, bekerja keras, 
dan menangani pekerjaan (orang-orang 
yang berpuasa). Nabi lantas bersabda, 
'Orang-orang yang berbuka pada hari ini 
telah bepergian dengan mendapatkan 
pahala."' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan" (56), Bab: Keutamaan membantu 
dalam perang (18)) 


-Penjelasan-- 

4ATJ)! IjfcuS : Unta yang ditunggangi, kata 
tunggalnya rahilah, tidak ada bentuk 
tunggal dari kata tersebut, maksudnya 
mereka mengirim unta-unta tersebut untuk 
mengambil air. 

: Imtahanahu artinya digunakan untuk 
bekerja. 

: Mereka melayani orang-orang yang 
berpuasa, memberi minum dan makanan 
hewan-hewan temak. 


BOLEH MEMILIH UNTUK BERPUASA 
ATAU BERBUKA KETIKA SEDANG 
SAFAR 


HADITS KE-684: 


6^' ÄI (s?j ŽiSIfr -*\At 

jj oyf’ Oi ‘(J-y 4-le- 4JJl 

ijdij a5a äi jü 

Oij f-*** Oi : (J 1-43 0^3 


Aisyah es, istri Nabi jg, meriwayatkan bahwa 
Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada 
Nabi "Bolehkah saya berpuasa saat 
bepergian?" la adalah orang yang sering 
berpuasa maka beliau menjawab, "Dika 
kamu mau berpuasalah dan jika kamu mau 
berbukalah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
dan berbuka dalam safar (33)) 


412 






HADITS KE-685: 

:JVl cil£ ÄI s bj5j| -IAo 

ci j&y & ÄI ^Jl £ &-> 

T- ’" i , s>i •'T - - Si- o — . ,-•? 

J? »•*•> CjU>. j»jJ J «;U-»t 

5^ CLi Uj cjil Sjl£* ££ a^I^ 

-dil <x*& L.. » l> uL ro ‘./*^U r* 4>^>1) 

(*— 


Abu Ad-Darda' m berkata, "Kami pernah 
keluar bersama Nabi jg pada sebagian 
perjalanan beliau, pada hari yang sangat 
panas. Di antara kami ada seseorang yang 
meletakkan tangannya di atas kepalanya 
lantaran amat panas. Ketika itu tidak ada 
seorang pun di antara kami yang berpuasa 
kecuali Nabi dan Ibnu Rawahah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf 
(35)) 


SUNAH BERBUKA PADA HARI 
ARAFAH BAGI SEORANG YANG 
SEDANG BERHAJI KETIKA (WUKUF) 
Dl ARAFAH 


HADITS KE-686: 

ÜU j\ ‘d>jlAl oij f\ -1A1 

ÄI ^Jl gi&l 

:^Jaju J\lj p\£ jA JÜi fjillj A-ifr 
ui||3 jäj cjjJ ^jlõj dl cJuüjli jll) 


jjft öyijJI i_»L AA t_A^' ?® A»y»-l) 

(*»j«i 


Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits meriwayatkan 
bahwa orang-orang berselisih pendapat 
tentang puasa Nabi pada hari Arafah. 
Maka, sebagian dari mereka mengatakan, 
"Beliau berpuasa." Sementara sebagian yang 
lain mengatakan, "Beliau tidak berpuasa." 
Kemudian Ummu Al-Fadhl pun mengutus 
seseorang untuk membawakan segelas susu, 
ketika beliau sedang mengerjakan wuquf di 
atas untanya. Beliau pun meminumnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Berhenti 
di atas tunggangan di Arafah (88)) 


HADITS KE-687 

$f , " 9 * ** 


jtöi ji Äi c$ej ^ -iav 

}y„ jfcj S* ä 

«ci5pi 4 J|!3 jAj di clljS J5> 

^ • ii* ** 1 i-" ^ 9 *" ^"• 

(öj& i_j\j “lo <_jbS” T'* :<j *jfc^i-I) 


Maimunah & meriwayatkan bahwa orang- 
orang rägu terhadap puasa Nabi g£ pada hari 
Arafah. Maimunah pun mengutus seseorang 
untuk membawakan susu kepada beliau 
yang sedang mengerjakan wukuf di Arafah. 
Beliau pun meminumnya, sementara orang- 
orang melihatnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Arafah (65)) 


-Penjelasan--- 

'-/Mi dl : Wadah yang digunakan untuk 

memerah susu yang berisl susu, atau susu 
yang diperah. 


413 






PUASA HARI ASYURA* 


HADITS KE-688: 

51 ajjI iS$£ SSjõ- -"Aa 

y\ p <&*lil £ JljjiAe jjg jLjiä cil? 

Ö ^ I" ^ ^ ^ >«1.1 ^ »* i | ^ I J ,, 

ArtXfr AÜ* <U3l 

4*Ic- AÜl AÜl Jl5j «^Utaj ji 

j&l £li Al^Ü ;ii ^ :fLj 

(<jl~^*j fj«ö Vj^J vV ' : |*j~aJl ; (j (J <*• j>-\) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa orang- 
orang Quraisy biasa mengerjakan puasa 
hari Asyura' 4 pada masa jahiliyah. Kemudian 
Rasulullah i§ pun memerintahkan untuk 
melaksanakan puasa tersebut hingga puasa 
Ramadhan diwajibkan. Maka, Rasulullah ^ 
bersabda, "Barang siapa yang mau berpuasa 
Asyura' hendaklah ia berpuasa. Dan barang 
siapa yang mau, ia boleh berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Wajib 
puasa Ramadhan (1)) 


HADITS KE-689: 

'V.Z ^ "i 'a.I • .r 


5o : jlS «Uilfi. 4JJI Q&yj»* y>\ iio*> -IM 
j jj Uid <ÄliAljLl JaI aJsj^oj £ jjjtAt 

<U^u aJ (U <UU^ pUi jjj : J\s 
li ivjIj fl :õ jaJ\ >) f : 

(^L-a)l f- a. j , fr i_^ 5 " II^aT j, jjl l^ji 


berpuasa Asyura' hendaklah ia berpuasa. 
Dan barang siapa yang mau, ia boleh tidak 
berpuasa.’" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2) Bab: Wahai orang-orang beriman 
diwajibkan atas kalian berpuasa (24)) 

..Penjelasan*--.— 

(Slüj jj! lill: Yaitu puasa Ramadhan. 


HADITS KE-690: 


• | " 7 ^ i" 9 > 9 * 9 J) . 0 A*' > • „» 

AJlC- 4JJI .U* i^oA> -IV 

: JUl «pjj^glc- £)l : jlll (jUlaj JäJ 

jjl illi «6^j jjo oi j^ f u4 $ 

lj :t-*L :U ljiJ\ t 1® :j o^>l) 

(^L>all pfn.tfr \jJ\ Jj all Ujl 


Hadits Abdullah bin Mas'ud. AI-As/ats 
pernah menemui Ibnu Mas‘ud ketika ia 
sedang makan. Al-Asy‘atas berkomentar, 
"Hari ini adalah hari Asyura.'" Abdullah 
berkata, "Dahulu sebelum diwajibkan 
(puasa) bulan Ramadlan, hari ini adalah hari 
untuk berpuasa. Namun, tatkala telah turun 
(kewajiban puasa) bulan Ramadhan maka 
hari itu ditinggalkan. Karena itu, mendekatlah 
dan makanlah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat:A/- 
Baqarah (2) Bab: Wahai orang-orang beriman 
diwajibkan atas kalian berpuasa (24)) 


Ibnu Ümar berkata, "Dahulu, hari Asyura' 
adalah hari yang digunakan oleh orang- 
orang jahiliyah untuk berpuasa. Ketika turun 
(kewajiban puasa) bulan Ramadhan maka 
beliau bersabda, 'Barang siapa yang mau 

6 Berpuasa pada tanggal 10 Muharram 


HADITS K.E-691: 

4JJl (jjfj ^ULu (jl aj ajjIsu) -Ml 

•* *2» 

'* Z\i 0 " » r ‘' 

Ajj\jla Aj 1 -U* £J tj£- «UfiP 


414 






»»* Il t" ** ^ 1^ «'l»" f l«*» ^ } ? „» 0 1 

tjij-^jJI ^Jp (p]jjjtf\p c^UAm (j^l ^1 

cJul f4»jU& 5J{ Opl jif £ jji 
fjg il* :4# ji-j ÄI äi j_^j 
*pi* üj <ü&* f-Kifc 4iž=J jUj t ;i3^ 
Jhi Jli pii jJaJ jLilü pii 

(tljy-ilc fjj ^L«a (—>U *\\ :^a)l (—>llS” T* : j i£jUiJI Aj^i-t) 


Hadits Mu’awiyah bin Abu Sufyan Humaid bin 
Abdurrahman meriwayatkan bahwa pada 
hari Asyura', pada tahun diselenggarakannya 
haji, ia mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan berkhotbah dari atas mimbar, 
"Wahai penduduk Madinah, di mana para 
ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah gg 
bersabda, 'Ini adalah hari Asyura' dan Allah 
tidak mewajibkan puasa atas kalian pada 
hari ini, tapi sekarang aku sedang berpuasa. 
Maka, barang siapa yang mau berpuasa 
Asyura', hendaklah ia berpuasa; dan barang 
siapa yang mau, ia boleh berbuka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 


HADITS KE-692: 

:<J\3 4)1 j £jl 

J} «£*31 jjuj äi J* ^31 f J 

:IP\I ?lli Ü :JÜ 3 tpl^jitlft jiJJ Sjjdl 

" ■'lii to" i■;" ?i, - i?«* 

JriLr-i fji '•** *gl-* '•** 

. j 

o J ^ ! *^1^ “i* • ^ i ^ ^ • 

uu :JV 3 A*aLa3 ^jJLfr ^a 

^aC-OJ JJiVj AjaLäi pšsdA 


Ibnu Abbas berkata, "Ketika Nabi 
telah datang dan tinggal di Madinah, beliau 
melihat orang-orang Yahudi mengerjakan 
puasa hari Asyura', laiu beliau bertanya, 
'Mengapa kalian mengerjakannya?' Mereka 
menjawab, 'Ini adalah hari baik dan hari 
ketika Allah menyelamatkan Bani Israil 
dari musuh mereka, laiu Nabi Musa 
menjadikannya sebagai hari berpuasa.' 
Beliau pun bersabda, 'Aku lebih berhak 
terhadap Musa daripada kalian.' Kemudian 
beliau berpuasa dan memerintahkan untuk 
berpuasa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 


HADITS KE-693: 

l 5 r ‘ii* ^ ^ i • ^ Q J j ^ ^ 

jö :<J\S «U£ 4)1 -IMT 

äi ^ ^Ji j\l i Sl* ajfeii iii: 

(»ljjilc. i_A* ^ f* iij ^li»Jl Aa^i-t) 


Abu Musa m berkata, "Hari Asyura' telah 
dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai 
hari raya. Nabi j$jj pun bersabda, 'Berpuasalah 
kalian pada hari itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 


HADITS KE-694: 


U : j\5 tl$ic. 4)1 oi' 

iIaJ *s£ji\£ j£ <fö\ lü jp 

^ . «n* ^ . .• n» • <" _ • S ». 

^)Läx4j 04- ^ 1 

(*ljjilc ljIj :^_j«a!l i—r* 1(3 ijljljuJI A»yi-l) 


415 



HADITS KE-696: 


Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pernah 
melihat Nabi ^§sengaja berpuasa pada suatu 
hari yang beliau istimewakan atas selainnya 
kecuali hari ini, yakni hari Asyura' dan bulan 
ini, yakni bulan Ramadhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
hari'Asyura (69)) 


..Penjelasan 

: Dengan sengaja. 


APABILA TELANJUR MAKAN PADA 
HARI ASYURA* 


:cJ\3 (^xo cUj xoJJi -1^1 

4? jj «iifr fLj Ä* äi & ^)i 

Älij j^iaxo 

iJuu ijsyOi läti :cJli 

^ giij 

j£. 3 b S£e*» jp jtfüf ^ bb 

* 

(ijL<>*a)I ljIj IY : fj ^U V* ^>^>1) 


HADITS KE-695: 


5t <*!c 3J)I ijij gjS^I ijj ii* <i4^> -n« 

4 $£j *a jiy feü Äi 2^11 

<ii3S;{ StiS ,'i?i. v a! :jr, Ufe »s , Jäi 


Jl J5 i 5> ££ 

tjyj lij i_j\j Sl i_jUS” f* .‘(j i£jU<JI 

(Uj-» 


Salamah bin Al-Akwa' m meriwayatkan 
bahwa Nabi üg pernah mengutus seseorang 
untuk menyeru di tengah-tengah manusia 
pada hari Asyura', "Sesungguhnya siapa 
saja yang telah makan maka hendaklah 
ia menyempurnakan (menahan diri) atau 
berpuasa; dan siapa saja yang belum makan 
maka hendaklah ia tidak makan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Apabila 
berniat puasa pada siang hari (69)) 


Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata, "Nabi 
pernah mengirim utusan ke kampung- 
kampung kaum Anshar pada pagi hari 
Asyura' (untuk menyampaikan kabar) bahwa 
barang siapa yang tidak berpuasa sejak pagi 
hari maka hendaklah ia menyempurnakan 
sisa harinya (dengan berpuasa). 7 Dan barang 
siapa yang sejak pagi sudah berpuasa maka 
hendaklah dia melanjutkan puasanya." 

Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz melanjutkan, 
"Setelah itu kami senantiasa berpuasa 
dan melatih anak-anak kecil kami untuk 
berpuasa, serta kami sediakan untuk mereka 
semacam alat permainan yang terbuat dari 
bulu domba. Dika salah seorang dari mereka 
ada yang menangis meminta makan, maka 
kami beri ia permainan itu hingga tiba waktu 
berbuka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
anak kecil (47)) 


-Penjelasan - 

: Wol yang celup. 


416 


7 Hai ini bertujuan untuk menghormati hari Asyura' (Imam 
Nawawi: Al-Minhäj Syarh Shahih Muslim 8/13) 









LARANGAN BERPUASA PADA IDUL 
FITRI DAN IDUL ADHA 


( < j* Juill Cuj j <_j\j "\ äSO. 


HADITS KE-697: 


&£. ssi\ &5 oü&i jj ^ -nv 

Alt ÄI 4)1 jjlj JÖ 0^ :j\3 

‘^*4* i* fji 

((_jU 11 vjbS" f* <»yi-l) 


Ümar bin Al-Khatthab m berkata, "Inilah 
dua hari yang dilarang oleh Rasulullah ž|g 
berpuasa di dalamnya, yakni pada hari 
ketika di dalamnya kalian berbuka dari puasa 
kalian (Idul Fitri) dan hari lainnya adalah hari 
yang di dalamnya kalian memakan hewan 
kurban kalian (Idul Adha)." 8 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Fitri (66)) 

-Penjelasan- 

jL LošJS j*: yaitu dari kurban-kurban kalian. 


HADITS KE-698: 

alt 4jjl C&j doA»- -HA 

Q 'fye Vj :<JlŠ aJlC- 4JJl £glll £t 


8 Termasuk puasa yang dilarang juga adalah puasa pada hari- 

hari Tasyriq, yaitu tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah. Hai 
ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah op 
bahwa Rasulullah ig. mengutus Abdullah bin Hudzafah 
tawaf di Mina seraya bersabda, 1 Apakah kalian puasa pada 
hari-hari Inll Sesungguhnya ini adalah hari-hari rriakan, 
minum, dan zikirkepada Allah 'Azza wajalla 
(HR Ahmad dengan isnad yang bagus) (Sulaiman Al-Faifi, 
Ai-Wajiz Ft Fiqnis Sunah, Kairo: Dar Al-Fath Al-Arabi 
2009) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi jg§ yang bersabda, "... Dan tidak boleh 
berpuasa pada dua hari raya, yakni Idul Fitri 
dan Idul Adha..." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinah" (20), Bab: 
Masjid Baitul Maqdis (6)) 

-Penjelasan-- 

S: Agar antara puasa dan tidak 
puasa dipisahkan. 

: Karena pada hari itu Allah menyeru 
hamba-hamba-Nya yang ada di Mina (yang 
tengah menunaikan ibadah haji) dan lainnya 
untuk menjamu dan memuliakan-Nya, 
seperti halnya mereka disyariatkan untuk 
menyembelih kurban dan memakannya. 
Ijma’ mengharamkan berpuasa pada hari 
raya fitri dan adha. 


HADITS K.E-699: 


| t*’*" >i 4 i • ^ ^ ®j * 9 < 

£U3 4JJl 

Äi C&J JT* ^ J** ‘jS’ $ 

££\ :JÜ (]>i jjü :jül \$Z 

/ A > • • *T| i'' «•**• ®11 "ti - 

j^l:^ jj! JIa 3 :Jl3 

fLj *3* ÄI ^J1 Jüj «jlÜl £ l3j. Äi 

• ti ii' • - 1 ' 

i_j\j IV :^o)l T ': j iSjVšOI 


Hadits Ibnu Ümar, dari Ziyad bin Jubair ia 
berkata, "Ada seorang lelaki yang datang 
menemui Ibnu Ümar ^ seraya berkata, 'Ada 


417 









seseorang yang bernazar akan melaksanakan 
puasa pada suatu hari/ Aku menduga ia 
mengatakan hari Senin. Temyata, hari yang 
dinazarkan itu bertepatan dengan hari raya. 
Maka, Ibnu Ümar pun berkata, 'Allah telah 
memerintahkan untuk menunaikan nazar, 
tapi Nabi jg melarang berpuasa pada hari 
raya ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Adha (67)) 


MAKRUHNYA MENGKHUSUSKAN 
PUASA PADA HARI JUMAT 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, 'Danganlah salah seorang 
dari kalian berpuasa pada hari üumat 
kecuali diikuti dengan satu hari sebelum atau 
sesudahnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari Jum'at (63)) 


PENjELASAN MANSUKHNYA 
FIRMAN ALLAH: WA 'ALAL LADZINA 
YUTHIQÜNAHU FIDYATUN, 
DENGAN FIRMAN-NYA: FAMAN 
SYAHIDA MINKUMUSY SYAHRA FAL 
YASHUMHU 


HADITS KE-700: 

:Jl3 oLc -V** 

J6 &\ cj L 

(SjuJ-I {jl{j*e IV : J A^i-i) 


HADITS KE-702: 

£jjll ^Jpj) C-Jjj UJ :J\i cilJUü -v*r 

(jl l\j\ ji ^lüJ 9 Äjjj 

ifll 'cjjS Ji 


Hadits 3abir, Muhammad bin Abbad 
mengatakan, "Aku bertanya kepada 
3abir m. Apakah Nabi % telah melarang 
(mengkhususkan) puasa pada hari Jumat? 
Dia menjawab, 'Benar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari Jum'at (63)) 


HADITS KE-701: 


> • * 


i: jli «4JLC- 4JJI SJjJä <j^ 

H fLj &\ & ^i\ 
& & # ^ ^ 
sJUu jl 4 JL 3 jl 

(***i-l {j> {j*o <-A» IV ’{j~a Jl V*: j <»-^».I) 


. > » * • 


:<_jL ri :» jjiJ\ •jj-' t :j a- J b il vjbS” T® : j (jljUyJI 


Salamah berkata, "Tatkala turun ayat, 
‘Dan wajib bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi 
makan seorang miskin.' Maka ada orang 
yang irigin berbuka dan (menggantinya 
dengan) membayar fidyah, hingga kemudian 
turunlah ayat setelahnya yang menasakh 
(menghapus) ayat tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat:A/- 
Baqarah (2) Bab: Barangsiapa di antara 
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di 
bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulanitu (26)) 


418 



QADHA* PUASA RAMADHAN PADA 
BULAN SYA'BAN 


HADITS KE-705: 


HADITS KE-703: 

:UJlJ 4 JJl (Jgj U|l& SSjS- -v«r 
il 5^-1 Ui õliSj j* j^iii £ 

*LaS (^käj ^ i_>\j t* r< :j (JljUOl AjfcjÄ.t) 

(o^*j 


Aisyah ® berkata, "Aku pernah memiliki 
utang puasa Ramadhan dan aku baru 
sanggup mengqadha'nya pada bulan 
Sya'ban." . 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Kapan 
menggantipuasa Ramadhan? (40)) 


MENGQADHA’KAN PUASA ORANG 
YANG TELAH MENINGGAL 

HADITS KE-704: 


Ä' J tä St Äi Uile. - Vt 

9 \' ‘ ' 'w- *T- A. 5 

ClW |<Juuj ^Jl£. 4Ä)I 

A«Jj 4A& > W9 

<i>L« jj* C«>U tf I.AtS' V* 4 j»-^\) 


Aisyah <g meriwayatkan bahwa Rasulullah 
ü bersabda, "Barang siapa yang meninggal 
dunia dan memiliki utang puasa, maka 
waiinya boleh berpuasa untuknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Meninggal dan ia punya tanggungan puasa 
(42)) 


4iSl ilo—Y*o 

: jul «jdij 4 ^ ÄI ^)I ji j4-j 

•; •> o - • c, - sf 5. i., ^ 

ijfr* Coli (^1 ^1 4JJ| U 

Ü‘ J»-' 4>M :Jl9 |«ju :Jb A^äslsl 


Ji 

üS^ 

(p^ oU ^y *yii U :p«3ll Y*. rj ^jUJl f>p.|) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Seorang lelaki 
datang menemui Nabi jgg seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya 
telah meninggal dunia dan ia masih memiliki 
utang puasa selama sebulan, apakah saya 
boleh mengqadha' puasa tersebut untuknya?' 
'Boleh,' jawab beliau, 'Utang kepada Allah 
lebih berhak untuk dibayar."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: 
Meninggal dan ia punya tanggungan puasa 
(42)) 


ORANG YANG BERPUASA HARUS 
MENjAGA LIDAH 


HADITS KE-706: 

, S f - A . . . ^ ° f > o „ 

0J*0 0' ‘4A& 4JJI ($0j SJj^A ^1 -V*t 

Su Jui : jll fLj äi ÄI 

JŽ*b A*jU jl <d>l3 jja\ o[j ^(j 


(s* iS^is oys> 

(Jl*j 4jj1 Iie. <SS}p\ jJlJjl 

4 f öi .{£f i? üuj; 

lillidI j5m <LzS^\j tij &y>- \ U)3 

(^aJI J-iai kjU t i_jb5" r* :j (JJjUül ^fy»-i) 


419 



Abu Hurairah meriwayatkart bahwa 
Rasulullah $g§ bersabda, "Puasa itu adalah 
perisai 9 , maka janganlah (orang yang 
berpuasa) berbuat keji dan berbuat bodoh. 
Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi 
atau menghinanya maka katakanlah, 'Aku 
sedang berpuasa (ucapannya diulang dua 
kali).' Dan demi Zat yang jiwaku berada 
di Tangan-Nya, sungguh bau mulut orang 
yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah daripada harumnya minyak misik. 7a 
meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu 
syahwatnya karena Aku. Puasa itu untuk-Ku 
dan Aku sendiri yang akan membalasnya.' 
Dan setiap satu kebaikan akan dibalas 
dengan sepuluh kebaikan yang semisal." 

(HR. Bukhari, Kitab: * Puasa " (30), Bab: 
Keutamaan puasa (2)) 

---Penjelasan- 

* Penjaga dan tabir dari segala kemaksiatan, 
karena puasa memutuskan dan melemahkan 
syahwat. Pendapat lain menyebut; menjaga 
dari neraka, karena puasa menahan diri dari 
segala syahwat, sementara neraka diliputi 
berbagai syahwat. 

SU: Tidak berkata kotor. 

H} : Tidak melakukan tindakan orang- 
orang jahil, seperti berteriak, mencela, 
atau membodohkan orang lain. aIsvs : Iyadh 
menjelaskan, qatalahu ardnya mendorong 
dan bertengkar dengannya, atau artinya 
mencela dan raelaknatnya, karena qatl 
kadang berarti melaknat. : Perubahan 
bau mulut orang yang berpuasa karena perut 
kosong. 


9 Perisai dari perbuatan maksiat yang menyebabkan 
manusia masuk ke dalam neraka dan pencegah dari 
syahwat, karena neraka itu dipenuhi dengan syahwat 
(Shahih Al-Bukhäri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bueha 
2/670) 


KEUTAMAAN PUASA 


HADITS KE-707: 


jtl :JV3 iilp Üi\ &j -V-V 

j? :Ä1 JVl :fLj aIp &1 Äi\ 

üvj 4 ä$ 

Sü 5^ Ü|3 ***?’ (Aj 

JÖI aIsvaJ» Sri S&ty % di>: 

£ 4^- 5 -hi 4** tr" 9 & <ii 

pSltalij e UJl JJJP jJUaJi 

’4z 4 ^ ,s i 




p Jyü Jä v_j\j Nt oluJI NN lj 

(r^Ul 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah $g| 
bersabda, 'Allah berfirman, Setiap amaian 
Anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. 
Karena, puasa itu untuk-Ku dan Aku sendiri 
yang akan memberi baiasannya.' Puasa itu 
adalah perisai, maka jika suatu hari seorang 
dari kalian sedang mengerjakan puasa, 
janganlah ia berkata keji dan bertengkar 
sambil berteriak. Jika ada seseorang yang 
menghinanya atau mengajaknya berkelahi 
maka hendaklah ia mengatakan: Aku 
adalah orang yang sedang berpuasa. Dan 
demi Zat, yang jiwa Muhammad berada 
di Tangan-Nya, sungguh, bau mulut orang 
yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah daripada harumnya minyak misik. Bagi 
orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 
dua kegembiraan yang dengan keduanya 
ia akan bergembira. Yaitu, ketika berbuka 
ia bergembira dan ketika berjumpa dengan 


420 






Rabbnya ia bergembira disebabkan oleh 
puasanya itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Apabila kita dihina apakah mengatakan, 
"Saya sedang berpuasa?" (14)) 


maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada 
seorang pun yang masuk dari pintu tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Pintu 
surga yang bernama Ar-Rayyan hanyalah 
untuk orang-orang yang berpuasa (4)) 


.- - • Penjelasan.. 

4-iväj Sj: Tidak berteriak atau bertengkar. 

ÜSÜ iif Z\L pii : Seseorang bersiap untuk 
mencela atau bertengkar dengannya. 


HAD1TS KJE-708: 

'jiJl ,jX «CX- 4JJl (jjfj — V*A 

J\iJ \j\j #1 :jü «j&*> *3* Äi J* 
S «üoii g» optlii ilo j** *501 a 
55? :JUj fftgfr lil & fcz 
l^iõ bü & ji-3 S 


»- o-pr s , 0 .f 


(p^jLaJJ pb^ll i—A> t Yi_jbS” T* : j ppli\JI 


Sahal asi meriwayatkan dari Nabi sü yang 
bersabda, "Di dalam surga ada satu pintu 
yang bernama Ar-Rayyan 10 . Orang-orang 
yang berpuasa akan masuk ke surga dari 
pintu itu pada hari kiamat kelak dan tidak 
akan ada seorang pun yang masuk ke 
surga dari pintu itu selain dari mereka. 
Akan dikatakan, 'Mana orang-orang yang 
berpuasa?' Orang-orang yang berpuasa pun 
berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang 
pun yang masuk dari pintu tersebut selain 
mereka. Jika mereka telah masuk semuanya, 


10 Ar-Rawaan artinya segar, lawan kata Al-'Atsyaan yang 
berarti haus. Ini selaras dengan keadaan orang-orang yang 
puasa. Karena rasa haus mereka di dunia maka, mereka 
masuk surga dari pintu Rayyan agar aman dari rasa haus 
(Shahth Ai-Bukhärt Jahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


-penjelasan-- 

piyl : Kebalikan athsyan (dahaga), ini 
namanya kesetaraan antara kata dan makna, 
karena kata ini berasal dari kata ray, dan ini 
sesuai dengan kondisi orang-orang berpuasa, 
karena dengan membuat diri merasa dahaga 
di dunia, mereka masuk surga melalui pintu 
rayyan agar terhindar dari dahaga. 


KEUTAMAAN BERPUASA Fl 
SABILILLAH 

HADITS KE-709: 


:JÜ «CX- 4ii\ C$?j X***» Jp -Y*<\ 

jit e :JijJu pSij cJX- 4JJl 

cf Hrj ÄI jju ÄI 

\JUjP- 

»■» 

J->>« t_<L t"l -.j* _Uj 


Abu Sa'id Al-Khudri ass; berkata, "Aku 
mendengar Nabi jg bersabda, 'Barang 
siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 
maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari 
neraka sejauh jarak 70 musim."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan pengiriman 
pasukan " (56), Bab: Keutamaan berpuasa di 
jalan Allah (36)) 


421 









ORANG YANG MAKAN, MINUM, 
DAN jlMAK KARENA LUPA, 
PUASANYA TIDAK BATAL 


HADITS KE-710: 

jc. iil* &\ J\ —w 

vAj : jlS Jil fe, 

aüj säii iaüf dj» ^ii 

ji 131 jjLoJl <_>l n ' r * ; j »£>U*Ji 

(L-\j !_jyi 


Aisyah ^ berkata, "Rasulullah žg senantiasa 
mengerjakan puasa hingga kami mengatakan 
beliau tidak pernah berbuka, dan beliau juga 
sering berbuka sehingga kami mengatakan 
beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak 
pernah melihat Rasulullah menyempurnakan 
puasa selama sebulan penuh, kecuali puasa 
Ramadhan. Dan aku melihat beliau paling 
sering mengerjakan puasa (sunah) pada 
bulan Sya'ban." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Sya'ban (52)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Apabila seseorang lupa laiu ia 
makan dan minum (ketika sedang berpuasa), 
maka hendaklah ia menyempurnakan 
puasanya, karena Allah telah memberinya 
makan dan minum." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Orang 
yang berpuasa makan dan minum karena 
lupa (26)) 


PUASA NABI SELAIN PADA BULAN 
RAMADHAN 


HADITS KE-712: 

(ü :cJ\i 1 I 4 L& 4 Ul iJS& -V\? 

I j ahij Ajix. 4jÜl ( j£=u 

<aIT j? 

fil>j aILp A&I 5^)1 Jl s^LäJI i$Uj 

plS ISI «iii Õ!j aIIp pji u 


HADITS KE-711: 


:cJll «I 4 IP 4Jdl j A-tälp —V\\ 

j^. fLj a2p &I Ji 4i I 

- ‘15 Ui Sl jj, jkiö Sl 

't'- *Ts Ai ? A. 


J.« S j«.nli jj-lj aIIp 4JJI AUt JJ*gj 

3 . ^ U£*> jH'! il$j Uj *5Uw3 ^1 již 

" 0 

**.«<*• ^ 
jLijt* 

(CAt*— vV °t <—r*: j iSjtidl A»^!) 


Aisyah menuturkan, "Nabi ijg tidak 
pernah melaksanakan puasa lebih 
banyak dalam sebulan selain pada bulan 
Sya'ban. Beliau mengerjakan puasa bulan 
Sya'ban seluruhnya. Beliau bersabda, 
'Lakukanlah amalan yang kalian sanggup 
melaksanakannya, sebab Allah tidak akan 
merasa bosan (dalam memberikan pahala) 
sampai kalian yang lebih dahulu merasa 
bosan (dari mengerjakan amalan).' Shalat 
yang paling Nabi jSjg cintai adalah shalat 
yang dijaga kesinambungannya meskipun 
sedikit. Jika beliau sudah biasa mengerjakan 


422 



shalat (sunah), ma ka beliau menjaga 
kesinambungannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Sya'ban (52)) 


..— Penjelasan.. 

jlj S sil (S)* : Yaitu tidak memperlakukan 
kalian dengan perlakuan jemu sehingga la 
memutus pahala, karunia dan rahmat-Nya 
untuk kalian. 

ijb Ji : Yaitu hingga kalian menghentikan 
amalan-amalan. 


HADITS KE-713: 


\j» :J \1 (U 4 I& 4JJI -YVT 

ii 0, jdij *2* Äi j-i 
j>tf s jälg s .jiüii jjs ji ^3 S jkii 

(ojUal^ ^. ln j Of i^* 0 ( ^ 


KEUTAMAAN SEHARI BERPUASA DAN 
SEHARI BERBUKA 


HADITS KE-714: 


1 :JV5 «j^ 0? M ** “Y>1 

4 J 113 4 $ jl jdij * 3 ® A» iii 
cJü «cJL& u jii ji#i 
g&Š ^ ^ :jlS J\j tfjf ««il JJ :tf 
ajSü jjlil ‘fjj f5j ‘^5 

JJU dUij «lillil ÄJLm^I J il <^\jI 

|LJi 3 :Jll liUS ^Jpl (jl :cJl9 jJhSll 

oui ^ JäB jl :«£Ü gKS 

SjlS OUÜ «lig ^ iSjä (Lil :jll 

jJ?l jl :cJJ! fl^Jl JäH« fSUl *5* 

:fLj *2 * ÄI q^I jlü aul •*? Jilf 

eUS,^ 

(^.Jl i_jU sl obS” r* :(j ijijUxJI *j^».t) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi 3g sama sekali 
tidak pernah mengerjakan puasa sebulan 
penuh kecuali puasa Ramadhan. Beliau 
senantiasa mengerjakan puasa hingga ada 
yang berkomentar, 'Tidak, demi Allah, beliau 
belum pernah tidak berpuasa.' Dan beliau 
juga sering tidak puasa sehingga ada yang 
berkomentar, 'Tidak, demi Allah, beliau belum 
pernah berpuasa."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (50), Bab: Tentang 
puasanya Nabi dan bukanya (53)) 


Abdullah bin Amru berkata, "Diberitahukan 
kepada Rasulullah % bahwa aku berkata, 
'Demi Allah, sungguh aku akan berpuasa 
sepanjang hari dan sungguh aku akan 
shalat malam sepanjang hidupku.' Aku 
katakan kepada beliau, 'Saya telah telanjur 
mengatakannya, demi ayah dan ibuku yang 
menjaditebusannya.' Beliau lantas bersabda, 
'Sungguh, kamu pasti tidak akan sanggup 
melakukan hai itu. Maka, berpuasalah dan 
berbukalah, shalat malam dan tidurlah, dan 
berpuasalah selama tiga hari dalam setiap 
bulannya. Sebab, setiap kebaikan akan 
dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
semisal, dan itu seperti puasa sepanjang 
tahun (puasa dahr).' 


423 






Aku berkata, 'Sungguh, saya mampu 
melakukan lebih dari itu.' Beliau bersabda, 
'Kalau begitu berpuasalah sehari dan 
berbukalah selama dua hari.' Aku berkata 
lagi, 'Sungguh, saya mampu melakukan yang 
lebih dari itu.' Beliau bersabda kembali, 'Kalau 
begitu, berpuasalah sehari dan berbukalah 
sehari. Itu adalah puasanya Nabi Dawud 
dan merupakan puasa yang paling utama.' 
Aku berkata lagi, 'Sungguh, saya mampu 
melakukan yang lebih dari itu.' Maka beliau 
pun bersabda, 'Tidak ada puasa yang lebih 
utama dari itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Dahr (56)) 


HADITS KE-715: 


Oi Jj** Oi ^ -V\o 

& Äi jo Äi J jvl :j\l .uj-ž- Äi 

4AJl JlO lj 

p «JiS Sl :Jvl ÄI j>j 5 $ :£iil jii 

515 <2) >^ 5^ fij <>ii$ 

etfo &>jj) Sl3 

Jl 513 <2^0 3jjjJ 

5ü .ijj&i >0 *juO Jiraj oj 5 il *^iif *SSŠ 
u; :cJi ^ slü oiaü >5)i fC* aui 
ÄI £ fL, jLÜ : J\l sjl U jl ÄI J>j 
5^ Sj :cü *50 SjJ % *50 5jl5 

>5)1 ojaj :J\I f ÜüLjl *Il0 Sjl3 Äi > 
ci5 15 UiJL« j>5 ÄI J> 5Ö 
fLj*^ÄlJO55)llo0j 

•i 

(^ajl j pO-l J»- I_j\j 90 r> <5jUdt <*yi-l) 


AbdullahbinAmrubin Al-Ash §§ mengisahkan, 
"Rasulullah gg berkata kepadaku, *Wahai 
Abdullah, apakah benar kabar yang sampai 
kepadaku bahwa kamu berpuasa seharian 
penuh laiu kamu shalat malam sepanjang 
malam?' Aku menjawab, 'Benar, wahai 
Rasulullah.' Beliau berkata, 'Janganlah 
kamu melakukan hai itu. Berpuasalah dan 
berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, 
karena jasadmu memiliki hak atas dirimu, 
matamu memiliki hak atas dirimu, istrimu 
memiliki hak atas dirimu, dan tamumu memiliki 
hak atas dirimu. Cukuplah bagimu jika kamu 
berpuasa selama tiga hari dalam setiap 
bulannya, sebab bagimu setiap kebaikan 
akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
semisal, dan itu berarti kamu telah berpuasa 
sepanjang tahun.' 

Aku telah memperberat diriku sehingga aku 
diberatkan. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku memiliki kemampuan.' Beliau bersabda, 
'Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah 
Dawud jggSš dan jangan lebih dari itu.' Aku 
bertanya, 'Bagaimanakah cara puasanya 
Nabi Allah Dawud ,$$£& tersebut?' Beliau 
menjawab, 'Setengah dari puasa Dahr 
(puasa sepanjang tahun)."' 

Sesudah Abdullah bin Amru bin Al-Ash berusia 
lanjut, ia berkata, "Andaikata dahulu aku 
menerima keringanan yang telah diberikan 
oleh Nabi jfj." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hak 
badan dalam puasa (55)) 

.Penjelasan. 

ižUJjJ 5*3: Yaitu untuk tamumu. 

o* «2L1S;: Kau cukup berpuasa, ba' di sini 
zaidah (tambahan). 


424 







HADITS KE-716: 

Jj-0 <Jl* =J^ *Jj+& # AWi -h*" t ^i^ > “ v ^ 

J& & 61^5' 1351 :fLj *1& Äi Jj äi 
gT - 4 * 1 ^ : < 3 ^ 0 ^- ü 3 ■**•' Jj«■!* 

'w' T" * - 

^ £ ~~> (3 yl; VI :i)^a 1I JjUal n :3 a>^>1) 

(oTräJl I^Sj 


Abdullah bin Amru berkata, "Rasulullah 
3 Sg bersabda, 'Bacalah (khatamkan) Al- 
QuKan itu dalam satu bulan/ Aku berkata, 
'Sesungguhnya saya memiliki kemampuan 
(lebih dari itu)/ Beliau pun kembali bersabda, 
'Kalau begitu, bacalah dalam tujuh hari, dan 
jangan kurang dari itu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qufan" 
(66), Bab: Berapa kali mengkhatamkan Al- 
Qufan (34)) 


HADITS KE-717: 

*?.«» . +\, • ««• • i.. „ 

:J\3 «(jtfuJl jjlfr jJ ys- -VW 
jSs. U :jjjj äi Jj» äi Jjlj J j\Š 
fa 3jü jii fjL; 5*? <o* jii 

j5j» 

* 

jly ^ ij fai V* : A^ jl iwjUS* \\ l5jU»JI A^i-l) 

J-Ui fU 


Abdullah bin Amru bin Al-Ash menuturkan, 
"Rasulullah jg telah bersabda kepadaku, 
'Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si 
Fulan. Dahulu ia senantiasa bangun malam, 
namun kemudian ia meninggalkan shalat 
malam/" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat Tahajud"(19), Bab: 
Makruhnya orang yang tidak melaksanakan 
shalat malam jika sudah bangun di malam 
harf (19)) 


HADITS KE-718: 


c\ Cr 4 mI j^UJl ^ -V\A 

SjJ t Jt jllj Ä äi J-^ 3 SJI :jl$ 

fil :jül ÜJ 3 Jj jJjt üll .jži Jj?; 
JkŠI} |La3 i Jjjj JkLi S/j <3jI 
a.«hl OÜ .lk <a&* JLJJ 0j9 fij 

:Jll JUjJ <J|jW j^l :JI3 Ui»- dLifr liU*)} 

:<JlS JilSj :JlS aJJL£> SjlS 
: J15 JS Ü1>: Sj *üj; üjj 5^ 

jJ?) 2l££ jääl^Jl*«.õ* Jja 
4Ü1 JJ -gill J\l ojS /1 ^jSl 

ošp jfj\ fu ja fu S :fbj 

(^dll j ,)aSII ^ yl* W ^ul^ r* :j t5jU%JI A^»>i) 


Abdullah bin Amru berkata, "Telah sampai 
kabar kepada Nabi ^ mengenai diriku 
bahwa aku akan terus-menerus berpuasa 
dan menjalankan shalat malam. Lantas, 
entah apakah beliau memanggilku atau aku 
menemui beliau (lupa). Beliau pun bersabda, 
'Apakah benar kabar bahwa kamu akan 
berpuasa dan tidak akan berbuka serta 
shalat malam (tanpa tidur)? Berpuasa dan 
berbukalah, shalat dan juga tiduriah. Karena, 
kedua matamu memiliki hak atas dirimu dan 
dirimu serta keluargamu memiliki hak atas 
dirimu/ 

Abdullah bin Amru berkata, 'Sesungguhnya 
saya lebih kuat dari amalan seperti itu/ 


425 



Beliau bersabda, 'Tika begitu, berpuasalah 
seperti puasanya Dawud s^.' la bertanya, 
'Bagaimana cara mengerjakannya?' Beliau 
menjawab, 'Nabi Dawud berpuasa sehari dan 
berbuka sehari, serta tidak akan lari ketika 
bertemu dengan musuh.' Dia berkata, 'Lantas 
siapa teladan bagi diri saya dalam hai ini 
wahai Nabiyullah?"' (Atha', salah seorang 
perawi, berkata, "Aku tidak mengetahui 
bagaimana ia menyebutkan puasa sepanjang 
hidup). Nabi bersabda, 'Tidak ada puasa bagi 
siapa yang puasa sepanjang hidup.' Beliau 
mengucapkannya dua kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Hak 
keluarga dalam puasa (57)) 

-Penjelasan- 

(pll Sp: Aku berpuasa secara berturut-turut 
tanpa berbuka. 

jS % % : Tidak melarikan diri saat 
bertemu musuh. Dengan kata-kata ini, beliau 
mengisyaratkan bahwa puasa dengan cara 
seperti itu, tidak melemahkan tubuh dimana 
tubuh lemah untuk berhadapan dengan 
musuh, tapi sebaiknya berpuasa sehari 
dan berbuka sehari, sehingga tidak lemah 
untuk berjihad dan melakukan kewajiban- 
kewajiban lainnya. 


<ulfr r* :(_j 4»-p) 

({■UI 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, "Nabi 
SÜ bertanya kepadaku, 'Apakah kamu 
berpuasa dahr (sepanjang masa) dan shalat 
sepanjang malam?' Aku menjawab, 'Benar.' 
Beliau bersabda, 'Tika kamu melakukan 
hai itu, matamu akan mengantuk dan 
badanmu akan menjadi lemah. Tidak ada 
puasa bagi siapa yang mengerjakan puasa 
dahr (sepanjang masa). Puasa tiga hari 
(dalam sebulannya) sama nilainya dengan 
puasa sepanjang zaman.' Aku berkata, 
'Sesungguhnya saya mampu melakukan 
lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Tika begitu, 
maka berpuasalah dengan puasanya Nabi 
Dawud Dia biasa berpuasa sehari dan 
berbuka sehari, dan tidak akan lari ketika 
bertemu musuh."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Daud 'j$=pš (59)) 

.Penjelasan. 

oUil y : Yaitu mata cekung ke dalam dan 

pandangannya lemah. 

: Lelah dan letih. 


HADITS KE-719: 


HADITS KE-720: 


J j\S :JVl g? ^ ^4^ _v ^ 

JajJI <11)1 :jju* ij ULt 4jd\ 




b* «lüi cJÜ \l\ õlil: jll :ciÜ Jil 

«JÄjJI “y> '^\Jp Sl iJ ij 

(jll :cJl3 äJ 5 ybjJl ^yp j*\jf ÄjSÜ 

<fS*ljl SjlS ^ : j\S SÜ jš\ 

JSl \l\% % lijl gij 


0’ «j£uul õi cluo j » -VT* 

<1^1 :iJ j\l <jllj 4A11 4Ü\ 

4 r t- ■'si s ii ii ist ' 


<^■5 Ui SjlS <X>l Jl 

Jjjl uuü 5% Aül (Ji 

<ti£ iäs ^3 

(jiifr Y::j 


426 










AbdullahbinAmrubinAl-Ashmengabarkannya 
bahwa Rasulullah s§g pernah berkata 
kepadanya, "Shalat yang paling Allah cintai 
adalah shalatnya Dawud dan puasa yang 
paling Allah cintai adalah puasanya Dawud. 
Nabi Dawud biasa tidur hingga pertengahan 
malam kemudian shalat pada sepertiganya 
dan tidur kembali pada seperenam akhir 
malamnya. Dia juga berpuasa sehari dan 
berbuka sehari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Tertidur 
ketika waktu sahur (7)) 


HADITS KE-721: 

■Tl», äf < S/ « «• « i 

Jj-D 0' 4X)l -UC- -Vf\ 

0 

jiii a jLj * 3 e iii jSit 

õSUyii Ojtij jp jj **^?* 3 

Jtf Ävff W ui : jul 

* d 


4l 4A)1 

U :oii VÜ5 :j\i 4)1 C :cJÜ :jvl 

ju» ^Jl JVl SjJLfi :JV3 41 jj^j 

4 JU Sjtf jjl fjU H :fbj 41 * & 
US>ljj Ujl fU «fSiIii 

A-lt Ojb o\j v_»\^ T* :j 

(f*-J' 


Abdullah bin Amru menceritakan, "Rasulullah 
mendengar kabar tentang puasaku. Lantas 
beliau menemuiku. Maka, aku berikan kepada 
beliau sebuah bantal terbuat dari kulit yang 
disamak yang berisikan rerumputan. Namun, 
beliau justru duduk di atas tanah sehingga 
bantal tersebut berada di tengah antara 
aku dan beliau. Kemudian beliau bersabda, 


'Bukankah cukup bagimu jika kamu berpuasa 
selama tiga hari dalam setiap bulannya?' 
Aku berkata, 'Wahai Rasulullah? (bermaksud 
minta tambahan).' Beliau bersabda, 'Lima 
hari?' Aku katakan lagi, 'Wahai Rasulullah?' 
Beliau bersabda, 'Tujuh hari?* Aku katakan 
lagi, 'Wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 
'Sembilan hari.' Aku katakan lagi, 'Wahai 
Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Sebelas hari.' 
Kemudian beliau bersabda, 'Tidak ada puasa 
yang melebihi puasanya Dawud $§£ yang 
merupakan puasa setengah puasa dahr 
(sepanjang masa). Yaitu, berpuasalah sehari 
dan berbukalah sehari."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
Daud'$m (59)) 


.Penjelasan. 

sSUy : Wisadah adalah bantal, jamaknya 
wasa'id, bantal ini terbuat dari kulit yang 
sudah disamak. 


PUASA PADA AKHIR SYA’BAN 


HADITS KE-722: 

&\ 4 0 I 3 I& -v« 

•* ^ 

jfc jWifc *S\ cjUUj A&. ÄI ju ^ 

<■* ® ) I tl • I I**’ I ^ / Il 3 ** 

Ui oi O :JU3 J: 


Jl5 (jLidÄj :J\3 4J & 1 »jw Iaä jj ** 

jL*» 0^1 £)Š : j\5 <41 C S : 

0^ o#» 


Imran bin Hushayyin meriwayatkan dari 
Nabi bahwa beliau bertanya, atau beliau 


427 






bertanya kepada seseorang, "Wahai Abu 
Fulan, apakah kamu berpuasa pada hari- 
hari terakhir bulan ini?" Imran berkata, "Aku 
menduga pertanyaan tersebut diutarakan 
pada bulan Ramadhan." Orang tersebut 
menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda, "Apabila kamu tidak berpuasa, 
maka berpuasalah dua hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Puasa " (30), Bab: Puasa 
akhir bulan (62)) 


...Penjelasan- 

liftil lyi: Al-Azhari menjelaskan, sirarusy 
syahr wa sarärahu wa sararahu, artinya 
akhir malam dimana hilal tertutup cahaya 
matahari. 


KEUTAMAAN LAILATUL QADAR 

HAD1TS KE-723: 

i j&\ \jj\ «j*3* äi j* 

Äi JiSJ 

gln 4 ck$ £ 

glM 4 51 ? 

>!#> 

uL r :jAill ÜJ Jjj 4^>1) 

y j JkiJI 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa ada 
beberapa orang dari shahabat Nabi sggyang 
diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi, 
yang terjadi pada tujuh hari terakhir. Rasulullah 
3 § pun bersabda, "Aku berpendapat bahwa 


mimpi kalian tersebut tepat, terjadi pada 
tujuh malam terakhir. Maka barang siapa 
yang mau menyongsongnya, hendaklah 
ia menyongsongnya pada tujuh malam 
terakhir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di tujuh hari terakhir (2)) 

-Penjelasan..— 

cJdb\y : Aku bertepatan. : Yaitu orang 
yang mencari dan menujunya. 


HADITS K.E-724: 

^1)1 :J15 «Aaxmi ^1 -V?l 

<5Üaij fLj *3* äi y* 

c*jj\ $1 :JvSj ( 05^3 

4 <#4 j{ LgJi yS j lxii sH 

0. ^ ä'j 4>!#i /ä 

4 ys} tfj *fLj äi 

*»| ^ ^ ^ ^ •* l 'i ^ ^ # *" *• C"' ^ *i 

£l***Ji 


c*L|l3 ‘Jä2JI Jj^ Oi- 

fLj äi äi «sSuji 

4 o^3i jsf «j^jij pUji 4 


ÜJ yL r ij jjüi <LI oliS* H 0^>i) 

£?—■ !' j j-JuÜI 


428 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami pernah 
beri'tikaf bersama Nabi pada sepuluh 
malam pertengahan dari bulan Ramadhan. 









Laiu beliau keluar pada pagi hari kedua puluh 
Ramadhan dan berkhotbah kepada kami, 
'Sungguh, aku diperlihatkan (dalam mimpi) 
tentang Lailatul Qadar. Namun, kemudian 
aku dilupakan (waktunya tersebut). Maka, 
carilah pada sepuluh malam terakhir dan 
pada malam-malam yang ganjil. Sungguh, 
aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas air 
dan tanah. Oleh karena itu, siapa saja yang 
sudah beri'tikaf bersama Rasulullah, maka 
pulanglah.' 

Kami pun akhimya pulang dan kami tidak 
melihat awan yang tipis sekaiipun di langit. 
Hingga kemudian secara tiba-tiba datanglah 
awan yang banyak, kemudian hujan turun 
hingga air menetes menembus atap masjid 
yang terbuat dari dedaunan kurma. Kemudian 
iqamah untuk shalat dikumandangkan dan 
aku melihat Rasulullah bersujud di atas air 
dan tanah hingga aku melihat sisa-sisa tanah 
tersebut pada dahi beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di tujuh hari terakhir (2)) 

.. Penjelasan. 

: Potongan awan kecil. 


HADITS KE-725: 


*• «* >i,. . , S *Ä , • f * • .» 

AÜ 1 -VfO 

fLj *1* -ii jpj 

oš *jilli .kij 

* i \ * • • • * 

žj 

g-35 '*£**•* Jl g3 i õO^ , 3 

5^ jÜl 4*5 JjV> Q pill Aj\j l*JU> 
(4Ul t.\Jj U 


of :J\S 

jtJ aUi\ oji COjl Jij <4i^£*i 3 oJuid 
3 1 j*r\ 3*^ l&jxüli tl^äu y M 

t — *i 
cJL 4**»\5 OirJ 5'* a 3 <49j ‘jJj Jp 

JŠ }3 «oj&Ö släil (2ÜJ 4 iUÜJI 

fbj ä äi 4 

dl i 0iAs3 

ÜlJ ( 5 (_>Ij f *Jü Jjai <_>\^* Iff 

£Aj; jJI j jaSJI 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgš pernah beri'tikaf pada bulan 
Ramadhan pada sepuluh malam pertengahan 
bulan. Kemudian ketika telah melewati 
malam kedua puluh menjelang malam kedua 
puluh satu, beliau pulang ke kediaman beliau. 
Orang-orang yang beri'tikaf bersama beliau 
pun juga ikut pulang. Pada malam ketika 
beliau kembali beri'tikaf di bulan tersebut, 
beliau menyampaikan khotbah di hadapan 
orang banyak dan memerintahkan mereka 
perkara-perkara yang Allah kehendaki. 

Beliau bersabda, "Aku sudah melaksanakan 
i'tikaf pada sepuluh malam sebelum ini. 
Kemudian dinampakkan kepadaku agar 
beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir. Maka, 
barang siapa yang telah beri'tikaf bersamaku, 
hendaklah ia menetap di tempatnya 
beri'tikaf. Sungguh, telah diperlihatkan 
kepadaku Lailatul Qadar, namun kemudian 
aku dilupakan (waktunya). Maka, carilah 
Lailatul Qadar itu pada sepuluh malam 
terakhir, dan carilah pada malam-malam 
yang ganjil. Sungguh, aku juga bermimpi 
bahwa aku bersujud di atas air dan tanah." 


429 






Sesudah itu, langit pun tampak mendung 
pada malam itu, kemudian turunlah hujan 
hingga masjid bocor dan air mengenai posisi 
tempat shalat Nabi pada malam kedua 
puluh satu. Kemudian mataku memandang 
Rasulullah jg dan aku melihat beliau seusai 
shalat Subuh dengan wajah beliau yang 
penuh dengan tanah dan air. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di hari ganjil sepuluh hari terakhir (3)) 


-Penjelasan- 

jj \&: Yaitu beri’tikaf di masjid. 

My&ti: Maka carilah ia. 

jollil Jšy : Yaitu air hujan menetes dari atap 
masjid. 


HADITS KE-726: 

—Y?1 

Jr$\ JÄ\ ^ & 

^ joijl Jsj»j 

äJlJ <Sj£- '-Aj T \J Jjdl äJÜ Jjai rr :j <_£jUdl «^i-1) 

jSjll jAäJl 


Aisyah «§ berkata, "Rasulullah žg beri'tikaf 
pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan dan bersabda, 'Carilah Lailatul 
Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari 
bulan Ramadhan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Mencari malam Lailatul 
Qadar di hari ganjil sepuluh hari terakhir (3)) 


430 






1’TIKAF Dl SEPULUH HARI TERAKHIR 
BULAN RAMADHAN 

HADITS KE-727 

tiisli- 4 &I (cgj jj 4 A)l jlfr -VfV 
fLj ÄI J* 4AJI jjij ÕŠ 

j õlSic^l «-Aj \ :<-ilScx-Ml «-AsS” TT 4 ^>-l) 

C*!/sn>ui» 

Abdullah bin Ümar && berkata, "Rasulullah 
jgg beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " lktikaf " (33), Bab: lktikaf 
di sepuluh hari terakhir ( 1)) 


HADITS K.E-728 

jjill gjj <\^s- ÄI (s?j &Ü\Z “V<A 

ftt 0» «flij 

i jüwj j* J^-lj^l JJLxJl už^u 5^ ‘^-^3 
oJju jä *iljjl ju tAÜI o\ 1 jj 

^ «-ilScus^l <_Aj \ «->US* rr : J <»■>>-') 


B 14 
IKAF 


Aisyah , istri Nabi berkata bahwa Nabi 
beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan hingga beliau wafat. Kemudian 
istri-istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lktikar (33), Bab: lktikaf 
di sepuluh hari terakhir (1)) 


WAKTU MASUK KE TEMPAT 1’TIKAF 

HADITS KE-729 

& tf}\ $ :cJl5 <US\Z -Vtt 

& J>\ 3^' '-* ^ .*' 2 f&j 

**C>’ aJ 4>>>i 

^ *v, * . . 

^ • i • f s ow, i ^ o • ,*: •- cl 

Oj^ju j! A t-y-c. <uaa> cjJu^U j«j 

4Jjj išfj üii isi^. cJ>S $ cistl 
^i »>T sv£ o^- &i 

li Ü :JÜ3 J# fLj £* ÄI & 
by)j$ :fLj *5* iil J* ^Jl 
J^i yi <>1)I üUi J&£^ 3jŠ J4J 

ap i?i>u 

(»LjJI i_jKicl i_jU T v-jbS" VT : j *j>y»-l) 


431 



Aisyah & berkata, "Nabi ^ beiftikaf di 
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 
Aku yang membuatkan tempot khusus 
untuk beliau. Selesai shalat Shubuh beliau 
masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian 
Hafshah meminta izin kepada Aisyah untuk 
juga membuat tempat khusus, Aisyah pun 
mengizinkannya. Laiu Hafshah membuatnya. 
Ketika Zainab putri dari Dahsy melihatnya ia 
pun membuat tempat khusus yang lain. 

Pada pagi harinya Nabi melihat tenda- 
tenda (tempat khusus) tersebut laiu berkata, 
'Apa ini?' Beliau pun diberitahu. Maka Nabi 
M berkata, 'Apakah kalian melihat ada 
kebaikan padanya (dengan membuat tempat 
khusus ini)?.' Beliau pun tidak jadi i'tikaf di 
bulan itu (bulan Ramadhan). Kemudian beliau 
beri'tikaf sepuluh hari di bulan Syawal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lktikar (33), Bab: lktikaf 
parawanita (66)) 

.Penjelasan.-. 

: Ketaatankah yang kalian kira. 

<Sü : Yang mereka lakukan, birr sebagai maful 
pertama dan bihinna sebagai maful kedua, 
keduanya pada asalnya adalah mubtada' dan 
khabar, khitab ini untuk para lelaki yang ada 
bersama beliau, juga yang lain. 


BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM 
BERIBADAH Dl SEPULUH HARI 
TERAKHIR BULAN RAMADHAN 


HAD1TS KE-730 

bt :cJ\J &\ “VT'* 

5&&1\ jiS g* abi ^)i 


(j J-jJI i-jU e ijJläJI JÜU Jjai vjUS" rf 

Aisyah ® berkata, "Bila Nabi $| memasuki 
sepuluh akhir (dari bulan Ramadhan), 
beliau mengencangkan sarung* beliau, 
menghidupkan malamnya (dengan 
beribadah) dan membangunkan keluarga 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Lailatul 
Qadar" (32), Bab: Amalan di sepuluh hari 
pada bulan Ramadhan (5)) 

.Penjelasan. 

: Yaitu sarungnya, ini kiasan untuk 
kesungguhan beliau dalam beribadah, seperti 
kata-kata; fulan yasyuddu u/asathahu wa 
yas'a fi kadza (si fulan bersungguh-sungguh 
dan berusaha untuk sesuatu). Pendapat lain 
menyatakan; maksudnya adalah menjauhi 
para istri. Inilah penafsiran yang digunakan 
para salaf dan imam terdahulu, dan inilah 
yang dipastikan Abdurrazzaq bersumber 
dari Ats-Tsauri, dikuatkan oleh penuturan 
penyair berikut; 

Suatu kaum, ketika berperang, mereka 
mengencangkan sarung mereka ... 

Dari para istri meski istri bermalam dalam 
kondisisuci 


1 Ini adalah metomini (kinayah) dari sikap seseorang yang 
bersiap-siap dan bersungguh-sungguh dalam beribadah 
' serta iebih giat daripada biasanya. Bisa juga diartikan 
sebagai orang yang menjauhi istrinya dan meninggalkan 
hubungan intim dengannya. (Shahlh Al-Bukhärf Tahqiq 
Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/711) 


432 









BAB 15 
HAJI 


PAKAIAN YANG HARAM BAGI ORANG 
YANG IHRAM HAJI ATAU UMRAH 

HADITS KE-731 

•ujiA cfü r* # ^ -vn 

& & Jto J# u; :jvl Su-j 01 

S :ftj g* ÄI j* 4i\ jvl 
oVggi» % <fJUä Vi «jilül jli; 
o&ü S Jd S ^I. Jüi.1 V3 V5 

- fi• f \~** i-S t- »5* 

<0-u*5Jt ^ Jx-»l U 4 *äOj <oi4>* 

Jü j j i ol^jii iii i££ odJi ^ üli 5 Vs 

pjsJLI Lr aL ^ l* <_jL t\ :^-l i r »bS’ to :j A^i-I) 


Abdullah bin Ümar m meriwayatkan bahwa 
ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah jg, "Pakaian apa yang harus 
dikenakan oleh orang yang sedang berihram 
(muhrim)?" 

Rasulullah jg menjawab, "Dia tidak boleh 
mengenakan baju, topi (sorban), celana, 
mantel, juga khuf. Kecuali, seseorang yang 
tidak memiliki sandal, ia boleh mengenakan 
sepatu (khuf) tapi dipotongnya hingga di 
bawah mata käki dan tidak boleh pula 


memakai pakaian yang dicelup dengan 
za'faran atau waras 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Pakaian 
yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang 
ihram (21)) 

.Penjelasan. 

: Secara qiran, mufrad, atau tamattu'. 

utiili : dengan qaf dan mim didhammah 
untuk bentukjamaknya. 

Slj : Jamak * imamah, disebut demikian 
karena surban menutupi seluruh kepala. 

Sj: Jamak sirwal, berasal dari bahasa 
Persia yang diarabisasikan. 

Jjljpl Slj: Jamak burnus, artinya peci panjang 
atau baju panjang dengan penutup kepala, 
baik berbentuk baju panjang ataupun jubah. 

olüi-l Slj: Jamak khuff (sepatu). Baju panjang 
dan celana mengingatkan semua pakaian 
yang berjahit, surban dan penutup kepala 
mengingatkan apapun yang menutup kepala, 
baik beijahit ataupun bukan. 

üž& i4 Sl ii-t S/J: di posisi ra/a'sebagai sifat ii*. 

J*jj jl : Tanaman berwarna kuning seperti 
sesame, beraroma harum dan digunakan 
untuk mencelup pakaian, warnanya antara 
kuning dan merah, wewangian paling 
masyhur di negeri Yaman. 


433 


1 Sejenis tumbuhan untuk mencelup pakaian yang baunya 
harum. 






HADITS KE-732 

: jli 4JJI (jjfJ jjl -Yff 

*£ (ir*j cjs&l* ^ fJ 

fci^jyÖio&iSSSl 

Oiii-I ,j-*J ob \* :A~^all *lj>- <->tä TA t£jb>d\ Aa^ji-I) 


Ibnu Abbas @§ berkata, "Aku mendengar 
Nabi $j$ berkhutbah di Arafah: 

'Barang siapa yang tidak memiliki sepasang 
sandal hendaklah ia memakai sepatunya. Dan 
barang siapa yang tidak memiliki kain sarung 
hendaklah ia memakai celana untuk ihram.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Mengenakan terompah bagi yang tidak 
mendapatkan sandal (15)) 

..-.Penjelasan.. 

ojIÜ-1 l _ r 4Juij: Setelah di potong lebih rendah 
dari kedua mata käki, mata käki adalah tulang 
menonjol yang terdapat di pertemuan antara 
käki dan betis. 

Äf ^ jij : Sarung adalah kain yang diikat 
di pinggang. 

: Dengan lam bayan, sama seperti 
contoh, ell oli dan OÜ liii, maksudnya hukum 
ini berlaku untuk orang yang berihram. 


HADITS KE-733 

jj ÄI Jvl -vrr 

:J\S 5U fLj Ä* Äi jž 5jSJI 

aÜj jallj aJiC 4jJl *giJl UlLji 

4JJl lj : JUS j* > 


«-O 

&?* «Uu jdlj * 2 * Äi 

■f t( ^>***.* . • »* j* •*i f - • «'ti 

#IäS .^ju (^1 4JJl ‘(^jJI 

fLj ^ ÄI *b t J>j js .£5 
ÄI J* ÄI ijLj 1 1$ <idj j£aö .AJ Jfci Jj 
.*i£ jä «ig jij *$£2 fbj ^ 
■Jtf g(f ^ jt iil äi? :jul 

liXlfr ^jjl} oly> dJb iili U...K1I J-**£-l 

Ul' .&U 

O^b õ_yÜi J-*®’ W :jyi-l otS” T* i£jb 01 *j>yi-l) 

(oLsil ^ oi^ 


Ya'la berkata kepada Ümar m, 'Tunjukkan 
kepadaku kondisi Nabi jgjj saat menerima 
wahyu." 

Ümar berkata, "Ketika Nabi ^ berada di 
3i'ranah bersama beberapa shahabat, 
beliau didatangi seorang lelaki 2 yang lantas 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah 
jika orang yang sedang berihram untuk umrah 
dalam kondisi memakai minyak wangi?' Nabi 
% diam sesaat, laiu turunlah wahyu kepada 
beliau." 

Ümar pun memberi isyarat kepada Ya'la 
maka datanglah Ya'la. Saat itu Rasulullah 
^ sedang dinaungi kain. Laiu ia (Ya'la) 
memasukkan kepadanya. la mendapati 
wajah Rasulullah sü memerah seperti 
orang mendengkur (karena beratnya 
wahyu) kemudian keadaannya kembali 
seperti semuta. Setelah itu beliau bertanya, 
"Mana orang yang tädi bertanya tentang 
umrah?" Lelaki itu pun mendekat, dan Nabi 
HŠ bersabda kepadanya, "Cuci (bersihkan) 


2 Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ia bemama Atha' 
bin Munayyah 


434 






minyak wangi yang menempel pada dirimu 
sebanyak tiga kali, lepas jubah yang terkena 
minyak wangi itu, laiu laksanakan umrahmu 
sebagaimana kamu melaksanakan hajimu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Mencuci 
baju dengan wangi-wangian sebanyak tiga 
kali (17)) 

-Penjelasan- 

: Yaitu berlumur. 

jbt: Menjadikan pakaian untuk naungan. 

: Dari kata ghathith, artinya bunyi nafas 
orang tidur yang terdengar keluar-masuk 
karena beratnya wahyu. 

ilc. gJL p : Kondisi tersebut hilang dari diri 
beliau sedikit demi sedikit. 


bagi penduduk Syam daerah AlOuhfah 4 , 
bagi penduduk Najed daerah Qarnu Al- 
Manazil 5 , dan bagi penduduk Yaman daerah 
Yalamlam 4 . Miqat-miqat itu adalah untuk 
penduduk daerah-daerah tersebut dan setiap 
orang yang datang dari segenap penjuru 
negeri untuk melaksanakan ibadah Haji atau 
Umrah. 

Adapun penduduk daerah-daerah yang 
jaraknya lebihdekat dengan Mekah daripada 
miqat-miqat itu maka miqatnya adalah rumah 
keluarganya, sehingga penduduk Mekah pun 
miqatnya cukup dari Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Pembacaan Talbiah penduduk Syam (9)) 

--Penjelasan- 

il+ü: Tempat ihramnya. 


MIQAT HAJI DAN UMRAH 


HADITS KJE-735 


HADITS KE-734 


:<j\3 <U^1& Aili (jbj (jAlCc. jjjjl tioU»- -Vfl 

fLj A& &\ & Äi cij 

A&J tillil ftlljl A 

> • 

^43 J*S[5 •*£ 

45 $ öji Ji '<#&■ J cÄi 

• \ 0 i“ s ' i i',i 5 J | 

tAUl (ja 4J++S (jVj* Jb <6wM 

a äJjo jaI 

(^tJÜI JM ^ «—>b5” r* :J *j^i-l) 


Ibnu Abbas m ia berkata, "Nabi 3 $ telah 
menetapkan miqat-miqat berikut: bagi 
penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah 5 , 


3 Miqat makani penduduk Madinah atau jamaah haji yang 
datang dari aran Madinah. Tempat ini disebut juga dengan 
Bir Au. Letaknya kira-kira 6 mil dari Madinah dan 410 


•kl * • -.1 •- * * * . 

AJJ! J)1 ji AÜl VYO 


& Äljjull jif :JV| sjJuj A^ &t 

JÄJ3 J*!3 

^ äi & 

jälS ^ cr^t jif j# :Jvl fLj 6^ Äi 

Yj fcjjJLl Jj&t cAJu« A T o :j ^jyi-t) 

(ijjj-l iS* JJ 


» ii. 


km dari Mekah. Miqat Dzulhulaifah adalah yang terjauh 
dari Mekah dibandingkan dengan miqat-miqat makani 
lainnya. 

4 Salah satu desa dekat dengan Rabigh, yaitu miqat makani 
bagi orang-orang yang datang dari arah Syam (Suriah). 
Jaraknya dengan makkah kira-kira 200 km. Desa Juhfah ini 
sekarang telan hancur. Karenanya, jamaah haji berihram 
dari Rabigh karena Rabigh sejajar dengan Juhfah. 

5 Miqat makani bagi jamaah haji dan umrah yang datang 
dari arah Naid, seperti Riyadh. Sekarang, tempat ini 
dikenal pula dengan Siil Kabir, terletak dekat Thaif. Jarak 
Qamul Manazil dengan Mekah kurang lebih 70 km. 

6 Miqat makani bagi jamaah haji yang datang dari arah 
Yaman. Jaraknya dengan Mekah kurang lebih 70 km. 


435 









Hadits Abdullah bin Ümar ®, Rasulullah $$ 
bersabda, "Penduduk Madinah bertalbiyah 
dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari AI- 
Tuhfah, dan penduduk Najed dari Qarn." 

Ibnu Ümar berkata, "Ada sebuah riwayat 
sampai kepadaku bahwa Rasulullah 
bersabda, 'Dan penduduk Yaman bertalbiyah 
dari Yalamlam."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Miqad 
penduduk Madinah, dan mereka tidak 
membaca talbiyah sebelum mereka sampai 
Dzul Hulaifah (8)) 


PERINTAH BAGI PENDUDUK 
MADINAH UNTUK BERIHRAM DARI 
MASJID DZUL HULAIFAH 

HADITS K.E-737 


äi $>j J>\ 4iii 4i 

\ fhj äs. &\ & 4)1 j iLj Jii U : jü 

ÄÄj ji -l ^3 ISnlS ^JU xlc- 

** ^ ^ 


(üJJ-i 


Abdullah bin Ümar ^ berkata, "Rasulullah 
TALBIYAH gjj tidak pernah memulai ihram (bertalbiyah) 

kecuali dari masjid, yaitu masjid di Dzul 
HADITS KJE-736 Hulaifah" 


,»>+ sf „- •* • i.. * • .. 

3)1 t j+£, 4)1 -u* -vri 

«2U3 jLJjJl :jJuj 4li &\ 41 

aü^!3 iü Uil Sl 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Ümar ^ 
bahwa talbiyah Rasulullah |f§ ialah: 

Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya 
Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala puji, dan 
nikmat hanya milik-Mu begitu pula kerajaan. 
Tidak ada sekutu bagi-Mu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Kalimat 
Talbiyah (26)) 


...Penjelasan-- 

ellfJ j^JJi JO : Labbaik artinya ya Allah, kami 
memenuhi panggilan-Mu. 

<iU šDcJlj: Kebaikan dan karunia secara mutlak. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji"( 25), Bab: Membaca 
Talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah (20)) 


BERTALBIYAH KETI KA KENDARAAN 
BERTOLAK 

HADITS KE-738 


iji j*£- 4)1 <X*£’ — YTA 

UI b g AUl jls <ül 

• if-t -f *t i"'*? ui*?' 


S* ij£i ji jü ,£ji <±£5 

:Jll b Uj : j\S IfrjC U flj tibUnsl 

«äsfo ‘üäuJl j^l <2£lJ 

<s>iib Jg£äi jUäi 

«j5i«it ijfj iSj Ja? cJ£ iSi 

4)1 jjij jl jü iil UI :4)1 Jui jll 

«gäiyi ^ JLZ jLj & äi Ji 


436 






äi Ji äi coj üü o2lii just 

$ ja» fLj 

? £ *1 i «*L# I ^ "' <t| 2 f ,<»• • f Ö 

teiji^aJI Ulj IflJt jl («-o-l Uli «I4I3 Ubyüj 


•T - ji 


ä» Jpj 

3 ^ «j^^i 1^13 ^ ^{^1 oi u\i 
jjj jdij gz, äi Ji äi j^j ji j3 

>> T I- " -!s 
<Ujl>-K 4j ii«xuj 

<» V #»♦ »- • 

1 ^ J ■ ■■& oij r* u>b5' t <>^>i) 

Jt q—«j 


Hadits Abdullah bin Ümar. Ubaid bin Duraij 
meriwayatkan, bahwa ia bertanya kepada 
AbdullahbinUmar,"WahaiAbuAbdurrahman, 
aku melihat Anda mengerjakan empat 
hai yang tidak aku lihat seorang pun dari 
shahabatmu melakukannya." 

Abdullah bin Ümar berkata, "Apa itu, wahai 
Ibnu Duraij?" 

Ibnu Duraij berkata, "Aku melihat Anda hanya 
menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad, 
aku melihat Anda mengenakan sandal 
terbuat dari kuilt, aku melihat Anda menyemir 
(rambut) dengan berwarna kuning, dan 
saat manusia di Mekah melakukan talbiyah 
setelah melihat hilal aku melihat Anda tidak 
melakukannya kecuali pada hari tarwiyah?" 

Abdullah bin Ümar pun berkata, "Tentang 
rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah 
melihat Rasulullah M mengusapnya kecuali 
rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sedang 
mengenai sandal dari kulit, aku melihat 
Rasululläh juga mengenakan sandal kulit 
yang tidak berbulu, dan berwudhu dengan 
tetap mengenakannya, dan aku suka bila 
tetap mengenakannya. Adapun tentang 
warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah 
mencelup dengan warna tersebut dan 


aku juga suka melakukannya. Dan tentang 
talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat 
Rasulullah bertalbiyah kecuali setelah 
kendaraannya bertolak (menuju Mina)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Mencuci kedua käki yang menggunakan 
sandal bukan mengusapnya (30)) 

.Penjelasan. 

ViSjf : Yaitu empat hai. 

: Melakukan semuanya meski ada 
sebagian orang yang melakukan sebagian 
saja. 

JSji\ (jt : Yaitu tempat tiang Ka’bah. 

&Llil: Yang tidak berbulu, berasal dari kata 
subt, artinya botak, atau yang berbulu, atau 
kulit sapi yang disamak dengan rumput 
berduri, subt adalah tanaman yang digunakan 
untuk menyamak kulit, atau setiap kulit yang 
disamak, atau kulit yang dilunakkan dengan 
disamak, atau nisbat kepada pasar sabt. 

: Engkau mengecat baju atau rambutmu. 

J.HJI jil : Membaca talbiyah dengan suara 
keras untuk berihram haji atau umrah. 

iyj}\ : Tanggal delapan Dzulhijjah, karena 
saat itu mereka diberi air untuk digunakan 
di Arafah, baik untuk keperluan minum 
ataupun yang lain. 

&>-\j % >1*2; : Hewan tunggangan beliau 
menyusuri jalan beliau, maksudnya memulai 
manasik-manasik haji. 


MEMAKAI MINYAK WANGI SAAT 
IHRAM 


HADITS KE-739 

• -r 


^jj (I4L& £ui ^j äj &\£> (ioo- -vta 

jjlj &\ :cj\l «jdy ÄI 






• Penjelasan ■ 


õi? ^r° 4^ 

cJu J&cjfeiUj 

( XX- i ^.laH i_Aj \A :jpl-l i_)Lf t# i$jU\Jl 4jj-_p-l) 


Aisyah tö, istri Nabi gš, berkata, "Aku pernah 
memakaikan wewangian kepada Rasulullah 
untuk ihramnya saat beliau ihram dan 
setelah tahallul pertama, sebelum thawaf 
(ifadhah) di Baituliah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Memakai 
wangi-wangian ketika ihram (18)) 

...-Penjelasan-- 

&: Untuk ihram beliau. 

Yaitu sebelum berihram. 

ÄXj : Tahallul dari segala hai yang dilarang 
saat berihram setelah melempar jumrah dan 
mencukur rambut. 

1^4 : Thawaf ifadhah. 


HAD1TS KE-740 
• - u >.*!? 


ijStiJ (Ji :cJ\J -Vt* 

jA 3 fkj 4Ü1 *^\ õjÄx 3 

a o* 

t, _ ,. !»* i_»U h . « Jl i_jLT o 4j^»-t) 

(^JJI jjt 


Aisyah & berkata, "Seakan aku melihat kilau 
minyak wangi pada belahan rambut Nabi 
ketika beliau ihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Siapa 
yang memakai wewangian laiu mändi dan 
wanginya masih tersisa (14)) 


(jäjy: berkilau, 

Õjäa : yaitu tempat rambut dibelah. 


HADITS KE-741 

:JV5 <j&S\ ^ -Y« 

tJ\ u J>\ jjl \$ o/J iä$G cjt 
ui :Lü\z cJül Q? £äi Qjif 5? 
Ju; £5 ^*3 *3^ c4^ 

■ U ‘t » f 5* », «•. .. 

'■v* sl 

pl tyullS £jA LjL \l LjllS' ® 4>^>l) 


Hadits Aisyah. Muhammad bin Al-Muntasyir 
meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah . Aku ceritakan kepadanya 
ucapan Ibnu Ümar m yang mengatakan, 'Aku 
tidak suka memulai ihram dengan memakai 
minyak wangi.' Aisyah pun berkata, 'Aku 
pernah memakaikan minyak wangi kepada 
Rasulullah 3 ü, laiu beliau bergantian menemui 
istri-istrinya, kemudian pagi harinya beliau 
memulai ihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi" (5), Bab: Siapa 
yang memakai wewangian laiu mändi dan 
wanginya masih tersisa (14)) 

. J .Penjelasan. 

Ct : Aroma wewangian semerbak tercium 
darinya, seperti disebut dalam firman Allah 
m, “Di dalam kedua surga itu ada dua buah 
mata airyang memancar ." (Ar-Rahmän: 66 ) 
LJ» ber-i'rab nashab sebagai tamyiz. 

AjLi ^ p : Kiasan untuk hubungan badan 
dan orangyang wajib mändi. 


438 











li £ p dengan aroma wangi tercium dari 
beliau, dengan demikian perkataan Ibnu 
Ümar tersebut terbantah. 


HARAM BERBURU BAGI ORANG YANG 
IHRAM 


HADITS KE-742 
^Jübl Ajf £a\i> q » 

.cU^j 5\>r cjdij a1* äi äi gpjj 

4 u jf; v3I' a 2 * »Sj» * 6 »% jf «* 5 $u 

fj> bl TlWa/ jü bl :Jb *4>j 

lij <_>Ij 1 :Ju^a)l { A :j ^jjlidl 

( ( J*ä± jJ L>> IjLf* ^^piJJ 


Ash-Sha'bi bin Jatstsamah Al-Laitsiy 
meriwayatkan bahwa ia menghadiahkan 
seekor keledai liar kepada Rasulullah saat 
beliau berada di Abwa' atau di Waddan. 
Laiu beliau mengembalikan hadiah itu 
kepadanya. Melihat kekecewaan yang 
terlihat di wajahnya, beliau berkata, "Kami 
tidak bermaksud menolak hadiah darimu, 
namun ini tidak lain karena aku sedang 
berihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: J/ka seseorang memberi hadiah kepada 
orang yang ihram berupa keledai liar yang 
masih hidup, laiu ia tidak menerimanya (6)) 

-Penjelasan- 

dtl tsle.!: Aslinya, kata dhda dihubungkan 
dengan ila, dan kadang dihubungkan dengan 
lam, artinya sama. 

ilj$l: Sebuah gunung di bilangan Furu’, jarak 
antara gunung ini dengan Juhfah dari sisi 
Madinah sejauh duapuluh tiga mil. 


6 lšj, : Sebuah tempat di dekat Juhfah atau 
sebuah perkampungan dari sisi Furu’, 
Wuddan ini lebih dekat dengan Juhfah dari 
pada Abwa', karena jarak antara Abwa' 
dengan Juhfah bagi yang datang dari Madinah 
terpaut sejauh duapuluh tiga mil, sementara 
dari Wuddan ke Juhfhah berjarak delapan 
mil. Keraguan dalam riwayat ini bersumber 
dari perawi. 

3 ii U: Yaitu muka tidak suka karena sedih 
hadiahnya ditolak. 

fji- l!i Sl: Yaitu karena kami sedang berihram. 


HADITS KE-743 


vls" :jll Äi C$?J 

\Lj «i^UÜb j 'JSij aJl& 4jjl ^9 £gjJI 

byt/i {jKif o&S Vl?j 

(AJs 'yu blä O(UL& 

üJjlIa) j 

(AjA*5 I f\jj jUjM C**j1 |»j (Aj Jt?-li 

Jllj lj*T JUl Aj CmjII 

aJlC- 4jjl ^ill Cwj\l JJiS^lJ Sl 

jSU- (•#:JÜ3 usta lüuijij (fLj 

^»til S >-Aj l iJi..«all ulja- (A 

(ju^JIJd^J^U-l 


Abu Qatadah m berkata, "Kami bersama 
Nabi jgg di Qahah. Di antara kami ada 
yang berihram dan ada pula yang tidak. 
Aku melihat para sahabatku sedang 
memperhatikan sesuatu. Aku pun ikut 
memperhatikan. Ternyata ada seekor keledai 
liar yang sudah terkena cambuk. Mereka 
berkata, 'Kami tidak akan membantumu 


439 







untuk menangkapnya karena kami sedang 
ihram.' Maka aku berusaha menangkapnya 
laiu berhasil, kemudian aku bawa keledai 
tersebut dari balik bukit kecil laiu aku 
menyembelihnya. Kemudian aku datang 
menemui para sahabatku dengan membawa 
dagingnya. Di antara mereka ada yang 
berkata, 'Makanlahl' Dan sebagian yang lain 
mengatakan, 'Tangan kalian makanl' Maka 
aku mendekati Nabi yang saat itu sedang 
berada di depan kami, laiu aku bertanya 
tentang masalah itu, maka beliau berkata, 
'Makanlah, karena daging itu halal.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh 
membantu orang yang halal membunuh 
binatang buruan (orang yang tidak ihram) 
(4)) 

--Penjelasan- 

: Sebuah lembah beijarak sekitar satu 
mil dari Suqya dan sejauh tiga marhalah 
dari Madinah, Suqya adalah sebuah 
perkampungan antara Makkah dan Madinah, 
termasuk biiangan Furu’. 

õj : Pola yatafa’alun dari kata ru'yah. 

*$£■ l*i S : Yaitu untuk mengambii cambuk 
saatjatuh. 

lii : Orang yang berihram tidak boleh 
membantu orang yang hendak membunuh 
hewan buruan. 

: Sebuah bukti yang terdiri darisebongkah 
batu besar. 

: Aku membunuhnya, makna asli kata ini 
adalah menebas kaki-kaki unta atau kambing 
dengan pedang dalam kondisi berdiri, laiu 
mengalami perluasan makna dan digunakan 
untuk makna membunuh secara mutlak. 

ifcfc-: la halal. 


HADITS KE-744 


teOUi ^1 aj 4JL)I .Ufi. J* oiu* C$1 -Ytt 

•* 2 » 

AjVtwI <<Lx>JcM c^l JJJajl :j\l 

5? b&j {Jj 

ifhj &\ jjjü 

Jl dtivL' g €\ 

cJl^I jjJ-j M, ui isa 


•'ti i**^* • •» ■" ■ i- .-•s 

i)l Ijjlj <^j CwjCUjlj cAIajVŠ 

ji &a£j .iji ^ 

jjtii C$Hji £3^1 jJUjj aJL& 4JL)\ 

»j3« ^ & S* ^ cgU 


:jü jjuj aJlc- 4)1 :cJi 

iij 15 :cüi CLLm JjÜ Jftj ^ 

«il s£jj jiSUl õjijj illil Sl 4)1 
:cl5 S?!Jii.JS^i 


• * * •£ 


& <j*€j jfc jöt c4£f 4)1 jjij a 


* *•: .i * 


5*4* # !# :(^jj JCB <£L»\S 

J^l llitf lil ulj r IJL^II lljib tA 

(*i£i JU*o)l 


Abdullah bin Abu Qatadah berkata, "Ayahku 
berangkat pada tahun Perjanjian Hudaibiyah 
laiu para teman-temannya berihram 
sedangkan ia tidak. Laiu Nabi mendapat 
berita bahwa para musuh akan menyerang 
beliau, maka Nabi $§ berangkat. Dan ketika 
aku bersama para shahabat beliau yang 
sedang tertawa saling bercengkerama satu 
sama lain, aku melihat seekor keledai liar. 
Keledai itu aku ikuti kemudian aku tikam dan 
aku ikat sehingga tidak bergerak lagi. Aku 
meminta bantuan mereka namun mereka 


440 






tidak mau membantuku. Laiu kami memakan 
dagingnya namun kami khawatir ada 
musuh. Maka aku mencari Nabi jg dengan 
sesekali memacu lari kudaku dan sesekali 
memperlambatnya. 

Kemudian aku berjumpa dengan seseorang 
dari Bani Ghifar pada tengah malam laiu aku 
bertanya kepadanya/Di mana kautinggalkan 
Nabi $g?' Dia berkata, 'Aku meninggalkan 
beliau di daerah Ta'hin 7 8 . Beliau beristirahat 
siang di Suqya' a . (Setelah bertemu), aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, keluarga (para 
shahabat) Anda menyampaikan salam dan 
rahmat Allah buat Anda. Mereka khawatir 
menghadapi musuh tanpa mendampingi 
Anda, maka tunggulah mereka.' 

Aku katakan pula kepada beliau, 'Wahai 
Rasulullah, aku telah berburu keledai liar dan 
aku masih menyisakan dagingnya.' Maka 
beliau berkata, untuk mereka, 'Makanlahl' 
Padahal saat itu mereka sedang berihram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Apabila orang yang tidak ihram berburu 
kemudian memberikannya kepada orang 
yang sedang ihram, ia memakannya (2)) 

-Penjelasan- 

i&it* : Yaitu aku menjadikannya kokoh di 
tempatnya dan tidak bisa bergerak-gerak. 

£Sjl: Aku memaksa kudaku berjalan cepat. 
\yl : Yaitu sesekali. 

’jJ\j : Dengan mudah. 
tjte: Yaitu sesekali pula. 

: Nama mata air terletak sejauh tiga mil 
dari Suqya. 

lülil : Qayala berasal dari kata qailuldh, 
yaitu aku meninggalkannya di Ta’ahhun dan 
ia bertkkad untuk tidur siang di Suqya, Suqya 


adalah sebuah perkampungan di antara 
Makkah dan Madinah, termasuk bilangan 
Furu'. 

tiiiöi 6): Yaitu para sahabatmu. 

õ? : Yaitu dirampas musuh. 

SU l*: Sisa. 


HAD1TS KE-745 


. S .. i . , Ä? -C. * * » , 

4JJI ^1 tio^-Yto 

^ * (I > ^ ^ • i ö ^ «■» + 

Ojnä3 UMk 

\jj± :jui tsS\£l ffci *$4 Utä 

Cil je-C \jit& (jäi jz J4 1 
iS3 fi ifcasi 

^ ^ ^ ^ * • «■« I • fu *1 •'il* *■" • ^ 

#iU3 jil jI5tS bb f* 

U ji jšt? :1jUj 

4&1 4ji)i liii jJi- ^ 

<&>1 \S? l!l il 5 :lj)\i «fLj 

fJ SvS j?i 5^ Jij 

djä dfti vfe «isvHi jji 

jrtf :di jS drt 

: jli tlflUi- U UJwUvä? lyst 

S :$Sii I^JI jd j! JJ4 jf s?f 55.1 

4^* i* ^ 5^* : 

Y v-jL o :Ju«all i-jbS” ?A <£>l?wll 


7 Nama mata air di Mekah (Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Dr. 
Musthafa Dib Al-Bugha 2/647). 

8 Nama desa di antara Mekah dan Madinah (Shahth Al- 
Bukhärt Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 2/647). 


Abu Qatadah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg berangkat haji laiu para 


441 






shahabat turut bersama beliau. Laiu sebagian 
rombongan ada yang berpisah, di dalamnya 
terdapat Abu Qatadah m. Beliau berkata 
kepada rombongan ini, "Ambillah jalan 
menyusuri tepi pantai hingga kita bertemu." 
Mereka pun mengambil jalan di tepian pantai. 
Ketika mereka hendak berangkat, semua 
anggota rombongan itu berihram kecuali Abu 
Qatadah. Ketika mereka sedang berjalan, 
mereka melihat ada seekor keledai liar. Maka 
Abu Qatadah menghampiri keledai itu laiu 
menyembelihnya dan sebagian dagingnya 
dibawa ke hadapan kami. Mereka berhenti 
laiu memakan daging keledai tersebut. 

Sebagian dari mereka ada yang berkata, 
"Apakah kita boleh memakan daging hewan 
buruan padahal kita sedang berihram?" 
Maka kami bawa sisa daging tersebut. 
Ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah 
sü, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami 
sedang berihram sedangkan Abu Qatadah 
tidak. Laiu kami melihat ada keledai-keledai 
liar kemudian Abu Qatadah menangkap 
dan menyembelihnya. Kemudian sebagian 
dagingnya dibawa kepada kami. Laiu kami 
berhenti dan memakan daging tersebut. 
Kemudian di antara kami ada yang berkata, 
'Apakah kita boleh memakan daging hewan 
buruan padahal kita sedang berihram?' Laiu 
kami bawa sisa dagingnya itu kemari. 

Beliau bertanya, 'Apakah ada seorang 
di antara kalian yang sedang berihram 
menyuruh Abu Qatadah untuk memburunya 
atau menunjukkannya?' Mereka menjawab, 
'Tidak ada.' Laiu beliau bersabda, 'Makanlah 
sisa daging yang ada itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh 
menunjukkan hewan buruan kepada orang 
yang tidak ihram agar ia memburunya (5)) 


--Penjelasan. 

Ijii- : Ambillah rute tepi pantai, 
dijelaskan dalam Al-Qämüs, kata ini termasuk 
kata yang terbalik, menurut qiyas seharusnya 
mashul, atau makna hadits ini adalah 
kawasan yang berair, dimana ketika air naik, 
semua yang ada di sana tersapu. 

Membunuh keledai-keledai yang 

terlihat. 


HEWAN YANG DISUNNAHKAN UNTUK 
DIBUNUH BAGI MUHRIM (ORANG 
YANG IHRAM) ATAU SELAINNYA, Dl 
DALAM ATAU Dl LUAR TANAH SUCI 


HADITS K.E-746 

Jj-õ St liite ^ -vn 

ya :J\i (jjuuj ^JlC- 4JJ1 4&1 

4 ‘Jt 

jjiiii Jžiij žjü i\j 4^5 

JiL U V Uyflll obS* tA : j <*^»-l) 

(ijljjll JA 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa Rasulullah 
igi bersabda, "Ada lima jenis hewan yang 
kesemuanya berbahaya sehingga boleh 
dibunuh saat ihram, yaitu: burung gagak, 
burung rajawali, tikus, kalajengking dan 
anjing galak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


---Penjelasan. 

jj* j& : An-Nawawi menjelaskan, ini 
penamaan yang benar, berlaku sesuai bahasa, 
karena makna asli fasik adalah keluar, makna 


442 








hewan-hewan ini disebut fasik adalah karena 
keluar dari hukum hewan-hewan lain, karena 
hewan-hewan ini menyakiti, merusak, dan 
tidak bisa dimanfaatkan. 

: (Gagak) yaitu burung yang suka 
mematok-matok di atas punggung unta dan 
mencuri makanan orang. 

šfoi-Vj (rajawali) : Jenis burung paling hina, 
burung ini mencuri makanan orang. 

(kalajengking): Bentuk tunggal dari kata 
aqarib, ini bentuk mu'annats, kalajengking 
betina disebut ‘aqrabah dan 'aqraba', hewan 
ini memiliki delapan käki, kedua matanya 
terletak di punggung, menyengat dan sangat 
menyakiti, kadang menyengat ular hingga 
mati. 

sjUilj (tikus): Maksudnya tikus rumah, hewan 
ini disebut fuwaisiqah, tidak ada hewan yang 
lebih merusak dari tikus, benda apa saja pasti 
dihabiskan. 

4^j'3: Hewan yang suka menyerang. 


HADITS KE-747 

s - J., * -r.s c - - > « - 

^*0 4 jjl J\i :cJ \3 -ViV 

y jp &S 4 % & Äi 

4 &\j 4^5 U13 oi^Ji 


oljall j* 
(Too jjj 


Hafshah berkata, "Rasulullah jg bersabda: 

'Ada lima jenis hewan yang seseorang tidak 
berdosa jika membunuhnya, yaitu: burung 
gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking 
dan anjing galak."' 


(HR. Bukhari, Kitab: ‘Venda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


.-.Penjelasan. 

Si: Tidak ada dosa. 

j&j Jc: Secara mutlak, baik di tanah halal 
maupun tanah haram, 


HADITS KE-748 




j* & 43)1 -YtA 


•T - ? 


jjli U i_jL V 1 1../-1U *\y>- y-j\z£ r A :j <>-^»-l) 


Abdullah bin Ümar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g| bersabda: 

"Ada lima jenis hewan yang tidak berdosa 
bagi orang yang sedang berihram untuk 
membunuhnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


--Penjelasan - 

: Dosa. 


ORANG IHRAM BOLEH 
MENCUKUR RAMBUT KEPALA 
JIKA MENGGANGGU, TAPI WAJIB 
MEMBAYAR FIDYAH 


HADITS KE-749 

4 jjl gbj 5 jš*£- jj uJiS -YIA 

iili :JVl AjM ijfcj ^ ÄI Äi 


443 










jjlj Jul Äi Jjij G jUl :J\S &Ž ji 3lSI 
pj «2 l 4 :jJuj a 1Ü Äi ji Äi 

Sliii liLwil jl L«wa äIwj jl äjSg 

(JVnJ <üil Jji <—>U o :<_>VsS* fV : j 

(a-»Ij y* <j jl \jajj» p^alA JjS" 


Ka'ab bin Ujrah m meriwayatkan dari 
Rasulullah jg, beliau bersabda, "Apakah 
kamu merasa tersiksa dengan kutu di 
kepalamu?" la menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah." Rasulullah ^ berkata, "(Kalau 
begitu) cukurlah rambutmu, laiu puasalah 
tiga hari atau berilah makan enam orang 
miskin atau berqurban seekor kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di 
kepalanya laiu ia bercukur" (5)) 

.Penjelasan. 

dS\y >: jamak hammah, yang dimaksud di sini 
adalahkutu. 

: yaitu berkurbanlah seekor kambing. 


HAD1TS KE-750 


• i. i, i / - * > • • > • „ 

y ^ ö* ~ v ®* 

l ji •J?'* y (Jl ojuo :J\1 . JiU 

tii) £ tšLz «üjöi o^jJi 

Aili- Äi ji ^Ui jj :jüi (j»Cö ^ 

ciS* U :JlÜ «(^>3 Jp Jjlill jUül} 

:UÜ Sli Jf UI .Iii Jiijil 5 l v 5 jS 

«5i£i iu Äi-u ji äjSg ; jii .Sl 

jU-j .^lÜ j* gli dii & 


j»£=J .iili- ^ cJj^i :uotS' J il liüVJ 

ilu 


V? si^Jl f :i_jhS" "lo :,j 

(<-iij yA t^il <J jl \mHJjA mSsCjt |j-j 


Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah dari 
Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, "Aku duduk 
mendekati Ka'ab bin Ujrah di masjid Kufah, 
laiu aku bertanya kepada Ka'ab tentang 
fidyah puasa. la pun berkata, 'Aku pernah 
diajak menghadap Rasulullah jg sementara 
kutu-kutu bertebaran di wajahku. Beliau 
berkata, 'Aku lihat keadaanmu sudah 
demikian parah, apakah kamu mempunyai 
seekor kambing?' Saya menjawab, 'Tidak.' 
Beliau bersabda, 'Berpuasalah tiga hari, atau 
beri makan enam orang miskin, setengah sha' 
untuk setiap orang, dan cukurlah rambutmu.' 

Ka'ab berkata, '(Hadits) Ini khusus buat saya 
dan bersifat umum buat kalian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2), Bab: Firman Allah Ta'ala: 
"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya laiu ia bercukur" (5)) 

-Penjelasan- 

iSj t cJtf' ü : Aku kira. 


ORANG IHRAM BOLEH BERBEKAM 

HADITS KE-751 

:JÜ c<Ufr AUl (jjfj AJUrfj £jl -VoY 

.f> jij .jdij ^ Äi ji 

Jh 

(^äJJ u. Aj \\ :JU*dl >\l5* CA 


444 









IbnuBuhainah ass berkata,"Nabi ^ berbekam 
pada bagian tengah kepala ketika ihram 
ketika di Lahyi Jamal 9 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburu" (28), 
Bab: Berbekam bagi orang yang sedang 
ihram (11)) 


—..Penjelasan- 

JAj : Nama sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah, lebih dekat dengan Madinah. 


ORANG IHRAM BOLEH 
MEMBERSIHKAN BADAN 
DAN KEPALA 

HADITS KE-752 

jj! 4&1 o** j* JjUaiSlI õjjl ^1 -Yof 

i>? ■*** : d« ‘Oi^ 

M ^ djdJi d^j Uit; JJÖ 

ji jj Jm ii* 

•'•«ii o 1 ' ( j!' >i* i t" Jt|| " »4f f 

( Jl> yül jo J-uJju (JjUoj il ojjl 3* 

" * **2> 

1 ?" • - t,«t *T- .» •? -? 1 ' ,j ■ ■» 

iJUb ja :jud (AJ* CXaJuwJ (vJJ 

>•** ^1 .*11 J ^ ,f • < > > • i,l > 1 ^ irf j J J? 

Ju* liul ^jL^I jj 4jill Ju* UI :cJlaä 

Ji iil jjlj jir Olfd jCil jj iil 
jji y* jij üj j-i: fLj äi 
p uif; $\z ji &kš «ojšii jp j Ju õJi 

C4-J.J3 Jp iiÄ 4 u%mö1 :aJ* CmÕj Jll 

:jisj fjjjv; u* jJU ^Jud üt; a> p 

jJuj aJ* albi Ji isji; luü 

9 Lahyi Jamal adalah tempat yang berada di antara Mekah 
dan Madinah, tapi lebih dekat dengan Madinah ( Shahth 
Al-Bukhärt Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


JLjfril ui; M :Jutalt *lj> tA <>pl) 

(fjrJi 

Dari Abu Ayyub Al-Anshari dari Abdullah bin 
Hunain meriwayatkan bahwa Abdullah bin 
Abbas ass dan Al-Miswar bin Makhramah 
pernah berselisih pendapat ketika di 
Abwa' 10 . Abdullah bin Abbas ass mengatakan 
bahwa orang yang sedang ihram boleh 
membasuh kepalanya. Sedangkan Al-Miswar 
mengatakan bahwa orang yang sedang 
ihram tidak boleh membasuh kepalanya. 

Maka Abdullah bin Abbas ass mengutusku 
untuk menemui Abu Ayyub Al-Anshari. Aku 
jumpai ia sedang mändi di bawah dua pohon 
dan dia berlindung dari balik kain. Maka aku 
memberi salam kepadanya. Dia bertanya, 
"Siapa ini?" Aku jawab, "Aku Abdullah bin 
Hunain, Abdullah bin Abbas ass mengutusku 
kepadamu untuk menanyakan bagaimana 
dahulu Rasulullah M membasuh kepala 
beliau ketika beliau sedang ihram." 

Maka Abu Ayyub menyingkap kain penutup 
dengan tangannya sehingga kepalanya 
tampak olehku laiu dia berkata kepada 
seseorangyang mengucurkan air kepadanya, 
"Kucurkan air itu." Orang itu pun mengucurkan 
air ke kepalanya laiu ia menggerak-gerakkan 
kepalanya dengan kedua tangannya laiu 
menarik tangannya ke depan ke belakang, 
laiu berkata, "Begitulah aku pernah melihat 
Nabi jfä melakukannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Denda berburu" (28), 
Bab: Mändi bagi orang yang ihram (14)) 

-Penjelasan- 

s 1j$U : Sebuah tempat di dekat Makkah, 
maksudnya keduanya berselisih pendapat 
saat singgah di Abwa'. 


10 Tempat yang dekat dengan Madinah ( Shahth Al-Bukhärt 
Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 


445 








gjujiil C &: Yaitu di antara tembok di tepi sumur 

yang diberi kayu tempat sapi diikat. 

• 

itäJõj : Yaitu ia turunkan baju dan ia lepaskan 
dari kepala. 

&VX ,: Terlihat olehku. 


CARA MENGAFANI ORANG YANG 
IHRAM JIKA MATI 


HADITS KE-753 


:Jl9 <Udl Qgj ^Lfr jj! -Vor 

^ ^ v ♦ | «•j,* 4 " ? > <k* i 

£?j a l <&> ^ 

4Ail JÜ MJwtfdjlS cJÜ jl t<CUo3^3 

i y^j <j Ju-y *Lj ž ^ Ufcfri <uic- 

rü ^ ^ ^b b^ Vj -jtf* Vj 

CÜüüCjüi 

*• • *• 

(üi*^ j f • obT tv* ;j i^jUiJI 4>^>l) 


naik unta, ini namanya menyebut kata waqif 
untuk orang yang naik kendaraan. 

üJuy : Yang dikenal para ahli bahasa 
tanpa hamzah, yaitu hewan tunggangan 
mematahkan lehemya, kata ganti pada üJJj 
merujuk pada hewan tunggangan, dan kata 
ganti . (hai merujuk pada si lelaki yang 
menunggang kendaraan tersebut. 

yfilš Slj: Yaitu jangan kalian gunakan kamper 
saat memandikan atau mengkafaninya. 

\yjJe- %: Jangan kalian menutupinya. 

CÜ : Yaitu dengan ciri orang-orang yang 
membaca talbiyah dimana ia meninggal 
dunia dalam kondisi seperti itu, baik talbiyah 
untuk haji, umrah, ataupun keduanya seraya 
mengucapkan; <10 £jhl 10. 


BOLEH BERIHRAM DENGAN 
MEMBUAT SYARAT AKAN 
BERTAHALLUL JIKA SAKU 

HADITS KE-754 


Ibnu Abbas m berkata, "Ada seorang laki-laki 
terjatuh dari hewan tunggangannya ketika 
sedang wukuf di Arafah sehingga ia terinjak." 
Atau Ibnu Abbas m berkata, "Hingga orang 
itu mati seketika." Kemudian Nabi jg berkata, 
"Mandikan ia dengan air yang dicampur 
daun bidara dan kafanilah dengan dua 
helai kain, janganlah diberi wewangian dan 
jangan pula diberi tutup kepala (serban) 
karena ia nanti akan dibangkitkan pada hari 
Kiamat dalam keadaan bertalbiyyah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan dua helai kain (20)) 


(j&J Ao itt doJo _ V®t 
C < »‘ J &SX0O jjp «jJ Uj 4i)l 4AJl 

Sl dil :cJ\l cojl dllx) :l$i j lil cijjjjpl 
Jj®* 

• «I «* •? • ClÄ. ' • " > •+ 

(jjJ iiAAjJl cJfr CmJsSj ^juo> viw w ja^Jüt 

äpVi 


Aisyah ® berkata, Rasulullah 5^5 menemui 
Dhubabah binti Zubair, beliau berkata 
kepadanya, "Sepertinya kamu ingin 
menunaikan ibadah haji." la menjawab, 
"Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku 


--Penjelasan- 

<Jjlj : Maksudnya bukan wuquf (berdiri) 
kebalikan qu’ud (duduk), karena beliau sat itu 


446 







kecuali sakit." Beliau pun bersabda, 
"Tunaikanlah haji, dan berilah syarat. 
Bacalah: Ya Allah, aku akan bertahallul dari 
ihram di mana Engkau menahanku." Saat itu, 
ia adalah istri Miqdad bin Al-Aswad. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Sekuiu 
dalam agama (15)) 

--Penjelasan- 

li> 5 : Penyakitan. 

pfy J*- '• Di mana pun tempat kau tidak 
mampu menjalankan manasik-manasik, dan 
kau terhalang untuk itu karena penyakit, di 
sanalah kau tahallul. 

: Tempat tahallul saya dari ihram. 

1 * 4 »- : Di mana saya tertahan untuk 
menjalankan manasik karena penyakit. 


MACAM-MACAM HAJI; IFRAD, 
TAMATTU*, DAN QIRAN 


HADITS KE-755 


«4IE 4JJ| -Voo 

uilitl «gisji £fLj &\ 

iÜ 6^ :jÄij Äi ^3l j\i ^ 

uii»l |Uj cjajU- Ülj äJw« cJõoii ulfr U44? 

ji eüS oj£Xi «3J213 0*» 'VS 

:JÜi cjJJÜJ aJlE 4I1I *giJI 

Uid cJJui Ja!j 


^ o*"'» r» • 9 2i, j, • ^ f • ■ *" 

o^Utfrld JI ^1 ^ j^jll ^ 

• ^ C 3 *V» 5 > 

jjjJl ijUaJ :cJ\S 5& 0 jjfc : JUi 

^ « 3^13 oät 03 c^ju sjUilu i^iii 
u >!3 \ii 3 i 9 13 ŠIS Ulü ;>üj 3 ^J-i 1 ^*^ jjjJi 

ijU n ^A-l ro *»^»-l) 


Aisyah ®, istri Nabi jjg berkata, "Kami keluar 
bersama Nabi £jg saat haji Wada' laiu kami 
ihram untuk umrah. Nabi $3 kemudian berkata, 
'Barang siapa membawa hewan sembelihan 
hendaklah ia berihram untuk haji sekaligus 
umrah kemudian tidak tahalul hingga tahalul 
untuk keduanya (haji dan umrah)."' 

Ketika tiba di Mekah, aku haid sehingga 
aku tidak melakukan thawaf di Baitullah 
dan juga tidak melakukan sa'i di bukit Shafa 
dan Marwah. Laiu aku adukan kondisiku itu 
kepada Nabi £jg. Maka beliau bersabda, 
'Uraikanlah rambutmu dan sisirlah dan 
berihramlah untuk haji dan tinggalkan 
umrah.' Maka aku melakukan itu. Setelah 
kami selesai menunaikan manasik haji. Nabi 
mengutusku bersama Abdurrahman bin 
Abu Bakar menuju Tan'im". Dari tempat 
itu aku memulai umrah. Beliau berkata, 'Ini 
pengganti umrahmu."' 

Aisyah & berkata, "Maka orang-orang yang 
berihram untuk umrah melakukan thawaf di 
Baitullah dan sa'i di bukit Shafa dan Marwah. 
Setelah itu mereka bertahalul kemudian 
thawaf satu kali (lagi) setelah kembali 
dari Mina. Adapun orang-orang yang 
menggabungkan haji dan umrah mereka 
hanya melakukan thawaf sekali." 

11 Tanah halal tempat berihram penduduk Mekah atau 
pendatang yang telah bertempat tinggal di Mekah untuk 
melakukan umrah. Jaraknya dengan masjidil Haram kira- 
kira 4 mil. 


447 






(HR. .Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bagaimana wanita haid dan nifas 
mengucapkan talbiyah (31)) 

-Penjelasan -- 

: Kami memasukkan umrah dalam 
haji atau kami berihram untuk haji sejak awal. 

: Kata untuk hewan ternak yang 
dipersembahkan ke tanah haram. Menggiring 
hewan kurban disunnahkan bagi orang yang 
hendak berihram untuk haji atau umrah. 

eUS o: Tidak thawaf di Baitullah, tidak sa'i 
antara Shafa dan Marwa karena haid. 

: Berasal dari kata naqdh, artinya 
mengurai kepangan rambut. 

\j : yaitu meluruskan rambut dengan sisir. 

: Yaitu amalan-amalan umrah, seperti 
thawaf, sa’i, dan mencukur rambut, bukan 
meninggalkan umrah itu sendiri, dengan 
demikian saat itu Aisyah melaksanakan 
ibadah haji qiran. Demikian penjelasan Asy- 
Syafi’i. Intinya, Aisyah berihram untuk haji, 
kemudian ia batalkan ihram ini menjadi ihram 
untuk umrah ketika Rasulullah jgjj menyuruh 
orang-orang seperti itu, selanjutnya ketika 
Aisyah haid dan tidak bisa meneruskan 
umrah, ia bertahallul dari umrah, kemudian 
setelah itu berihram untuk haji kala Rasulullah 
jSjg menyuruhnya demikian, Aisyah kemudian 
berihram untuk haji, sehingga ia memasukkan 
haji pada umrah secara qiran. 

pUUJi: Dikenal sebagai masjid Aisyah. 

p : Setelah itu mereka bertahallul, ada 
yang menggundul dan ada yang mencukur. 


HAD1TS KE-756 


CÕjS- -Vo*\ 


q^I £ :cJ\i «Ügfc 
Jii ^ iii £* äi 


1.5* + .Z , • * 

JUÄ Jjbl U4j (0 

gJ-fy ifLj äi äi j^3 

^ ^OAlj pj 

f^ 3 5 S J* 1 te te 

^ J*" ^ ö «• \ p« * «'f • T •* A * *• * *!*•* ^ S «• 

Jjl Cm2^c3 :cJ\3 

Zs^ šfä i 

S < J • -s 5 •» «"i iT ) \ * 1 ^ j*, • ^ i j «"u* u* 

Cwiad cJl xa 3 <» 

Oi 4y>\j i^sö Q # ^>j)l ±>c. qa 

«* 

• •iii o* » .t i / i5» ^ ^ • f 

0£ ‘cLr** 0&*» 

(j 


Aisyah ^ berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah ^jj pada saat haji Wada.' Di antara 
kami ada yang berniat umrah dan ada pula 
berniat haji. Ketika kami sudah sampai di 
Mekah, Rasulullah jg bersabda, "Barang 
siapa berihram untuk umrah dan tidak 
membawa sembelihan, maka hendaklah 
bertahallul. Dan barang siapa berihram 
untuk umrah dan membawa sembelihan, 
maka janganlah bertahalul kecuali setelah 
menyembelih hewan pada hari Nahr (hari 
penyembelihan). Dan barang siapa berniat 
haji, hendaklah menyempurnakan hajinya." 

Aisyah berkata, "Kemudian aku haid sampai 
hari Arafah. Aku hanya meniatkan umrah. 
Maka Nabi jg memerintahkan aku untuk 
menguraikan rambut dan menyisimya, laiu niat 
haji tanpa umrah. Maka aku laksanakan itu 
sampai aku menyelesaikan hajiku. Kemudian 
beliau mengutus saudaraku, Abdurrahman 
bin Abu Bakar untuk menemaniku dan 
memerintahkan aku umrah dari Tan'im 
sebagai ganti umrahku sebelumnya." 


448 






(HR. Bukhari, Kitab: ", Haid " (6), Bab: 
Bagaimana wanita haid mengucapkan 
talbiyah ketika haji atau umrah (18)) 

-Penjelasan- 

Jif: Berihram. 

: Sebelum hari nahar agar berihram 
untuk haji. 


HADITS KE-757 

:cJ\! < 0)1 (sfej Zlifc -VoV 

US” Uil <j^L | Sll 

\j]3 j »Lmj AjLft 4JÜ\ 4JJI JJ-jj £jp 

Sl sjtf :cü ttiU U :jvl .^faüf 
^ tf 4 kllf fSl o£ jp ÄI Iii 
iS^J :cJÜ C«w)U Sl 0^1 

( ( j2aJ-I »Aj (3^ i—ä iT i_jL ^ : ( jb s ^l i_jbS" “l : J 4a-^f ) 


Aisyah berkata, "Kami keluar dan tidak 
ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika 
tiba di Sarif aku haid, kemudian Rasulullah $§ 
masuk menemuiku saat aku sedang menangis. 
Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu? Apa 
kamu haid?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau laiu 
bersabda, 'Ini adalah perkara yang telah 
Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak 
cucu Adam. Lakukan apa yang dilakukan 
oleh orang-orang yang haji, kecuali thawaf di 
Ka'bah.'" 

Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah 
berkurban dengan menyembelih seekor sapi 
yang diniatkan untuk istri-istrinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: 
Bagaimana keadaan awal haid (1)) 


.Penjelasan.. 

Oji VIIS : Saraf adalah sebuah tempat 
terletak sejauh sepuluh, sembilan, tujuh, 
atau enam mil dari Makkah, kata ini ghairu 
munsharifkaiem ‘alamiyah dan ta’nits. 


HADITS KE-758 


:cJl3 tl<U)I tioji- -VOA 

^ ä 

iLj *£* ÄI &3l jlil «Ji/i djö 

-■ *' ' 

^ I? • ^ • i ^ •"* 9 x» 1 ^ ^ I 

0 * iJJA 4 jca ^==0 

Sil JU *i; 5? $3 

6* fLj *&. äi Ji g b% 

2 ^»» • i ; r • -!, „s 2 . ? . - ♦ f 

ts£==u |JlA t^J^Jl 0^3 Jj5ji I 

•$*4f 4 jfcj *3® Äi > 4fJ» £ 

«HjIpv^I Jjjü dlx *H ^ :cJii U : JIä3 

Sl :cJi (iJütl Uj : j\J t#J*jdl cÜU 

t^ST oUj cõl tj)j4u Sb :Jll 
tU dLLfr 
££ ^tcüSo :cJ\3 tibjjj jl 4JJI 

:JÜ3 t^jll & \ZSl ÜjÖ «j* 


t^Ji j ^ 

4 ,Ui :cJJ Uiy :jul 

JII jiu (JlS <J^I tAjl^utfi 

i_iU> tS) i_jU ^ :SA^»-i) 
(^bjll ^ Ja pi ciljk 


449 









Aisyah & berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah žg untuk melaksanakan haji pada 
bulan-bulan haji dan musim haji. Ketika 
kami berhenti di Sarif, Nabi jg berkata 
kepada para shahabat, 'Barang siapa tidak 
membawa sembelihan dan ingin menjadikan 
ihramnya untuk umrah, lakukanlah. Dan siapa 
yang membawa sembelihan, tidak boleh 
(menjadikan ihramnya sebagai umrah).' 

Nabi 31 beserta beberapa orang shahabat 
yang berbadan kuat membawa sembelihan 
tidak berihram untuk umrah. Kemudian Nabi 
3 g masuk menemuiku saat itu aku sedang 
menangis, maka beliau bertanya, 'Kenapa 
kamu menangis?' 

Aku jawab, 'Aku mendengar apa yang 
engkau katakan kepada para shahabat 
sehingga aku terhalang menjadikan ihramku 
sebagai umrah.' Beliau berkata, 'Memang, 
ada apa denganmu?' Aku jawab, 'Aku 
sedang tidak shalat.' Beliau berkata, 'Tidak 
apa, karena kamu adalah salah satu dari 
anak-anak perempuan keturunan Adam yang 
telah ditetapkan ketentuan atas mereka, 
maka laksanakanlah hajimu semoga Allah 
memberikanmu karunia dengan hajimu ini.' 

Maka aku laksanakan hingga kami keluar 
(nafar) dari Mina laiu singgah di tempat 
melempar jamrah. Beliau memanggil 
Abdurrahman laiu berkata, 'Keluarlah kamu 
bersama saudaramu dari Tanah Haram 
laiu berihramlah untuk umrah kemudian 
jika kalian berdua telah selesai dari thawaf 
(datanglah kemari), kami menunggu kalian 
berdua disini.' 

Maka kami temui beliau pada tengah 
malam. Beliau bertanya, 'Apa kalian telah 
selesai?' Aku jawab, 'Ya, sudah.' Maka beliau 
memanggil para shahabat agar bersiap-siap 
berangkat. Maka orang-orang dan termasuk 
yang sedang berthawaf di Ka'bah Baitullah 
bergegas sebelum shalat Shubuh laiu 
berangkat pulang menuju Madinah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" { 26), Bab: Orang 
yang sedang umrah melakukan thawaf 
umrah, kemudian keluar apakah thawafnya 
telah mencukupi (9)) 


-Penjelasan- 

^4 yj .: Kondisi, tempat, dan waktu untuk haji. 

: Yaitu hajinya. 

H : Ini termasuk kiasan paling lembut 
untuk haid. 

: Yaitu umrah. 

: Tanah Iapang, yaitu setelah Aisyah 
bersih dari haid dan thawaf ifadhah. 

: Maksudnya dari tanah Haram, 
dinashabkan dengan membuat huruf jar. 


HADITS KE-759 
4AJl -Vo^ 

<01 S/l S/j «j aSSij &£> <U)I j-!i 'giil 

Äi y> jjšji \31 

cf 

S&cMc ly jrf 

J&\ fll cJil yü.6 

ÄI G :cJ\l iCiil cJ? IÜj 

\\\ T 5 •'** *\ c .w * •' 

w* Zpi 

: JÜ Sl :cJi zšjo jÜ cÄs Uj 

p <l£Ju yü jj £* 

:jvl S/i jj3i u -X&9 cJil \lSj \jS 

:cJ£ tcJli^9 c 3I oJd? U jl 

65^^ cJI 5 ‘j^l^S/ jlS jj 


450 






J &** <J* Xy <za Jäj ^Juj AJlfr 4A)1 J*? 
i"! t s -l- 2- • * ,r?.? .■»•?- 2.- -•> 

4-^? Ja.>4-a Jjbj t . l v Aa UI jl <Üa.«4l.a 

V^i fl :^i-l :j (JJjUdl «k^i-t) 

(«£■** Kk» jžsu jj jt jpJ-i £_jj gJ-U il^Ij 


Aisyah ® berkata, "Kami berangkat 
bersama Nabi jg§ dan setahu kami, hanya 
untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai 
(di Mekah), kami melaksanakan thawaf di 
Baitullah. Kemudian Nabi memerintahkan 
siapa yang tidak membawa hewan kurban 
agar bertahallul. Maka orang yang tidak 
membawa hewan kurban bertahallul begitu 
juga istri-istri beliau yang tidak membawa 
hewan kurban. Mereka bertahalul." 

Aisyah berkata, "Kemudian aku haid dan 
belum melaksanakan thawaf di Baitullah. 
Ketika pada malam saat para jamaah haji 
keluar dari (Mekah setelah hari-hari Tasyriq), 
Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, 
orang-orang kembali dengan umrah dan 
haji sedangkan aku hanya kembali dengan 
haji." Beliau berkata, "Apakah kamu belum 
melaksanakan thawaf pada malam-malam 
bulan haji ketika kita sampai di Mekah?" Aku 
jawab, "Belum." Beliau berkata, "Pergilah 
kamu bersama saudaramu ke Tan'im dan 
mulailah berihram dari sana untuk umrah 
kemudian tempat kamu begini begini." 

Shafiyyah berkata, "Aku tidak melihat kecuali 
ia (Aisyah ) telah menjadikan orang-orang 
tertahan (perjalanan pulangnya). Beliau ^ 
berkata, 'Celaka.' Atau 'Apakah kamu tidak 
thawaf pada hari Nahr.' Aisyah & menjawab, 
'Benar.' Beliau berkata, Tidak apa, nafarlah 
(keluar dari Mina setelah menuntaskan 
manasik haji).' Aisyah berkata, 'Kemudian 
Nabi menemui aku saat beliau bertolak dari 
Mekah sedangkan aku sudah lebih dulu 
singgah, atau aku baru bertolak sedang 
beliau sudah singgah dari Mekah."' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamatu', qiran dan ifrad dan kewajiban haji 
gugur bagi tidak ada hewan sembelihan (34)) 

.-.Penjelasan.. 

ijyS Sl: Kami tidak mengira. 

it: Bertahallul dari haji dan umrah. 

tlüt &J : Yaitu pada malam menginap di 
tanah lapang. 

JaÜ : Maka berihramlah. 

U: Yaitu aku tidak mengira diriku. 

JiS- <sy&. : Ada lima makna untuk kata-kata 
ini. 

Pertama; keduanya adalah sifat untuk 
kata mu’annats mengikuti pola fa’la, 
artinya semoga Allah melukai tubuhnya 
dan membuat tenggorokannya sakit, atau 
rambutnya (Aisyah) dicukur, kedua kata ini 
marfu' sebagai khabar untuk mubtada' yang 
dibuang, yaitu; #. 

Kedua; sama seperti sebelumnya, hanya saja 
bermakna fa’il, maksudnya ia membinasakan 
kaumnya karena kesialannya, sehingga kata 
ini seakan sifat untuk perbuatan semena- 
mena, keduanya juga marfu’ dengan 
perkiraan; g, dan inilah pendapat Az- 
Zamakhsyari. 

Ketiga; sama seperti sebelumnya, hanya saja 
kata tersebut jamak, sama seperti jarih dan 
jarha, yaitu sifat untuk kata tunggal dengan 
dilebih-lebihkan. 

Keempat; kedua kata ini adalah sifat untuk 
fa% namun bermakna tidak melahirkan, 
sama seperti kata ‘aqir yang bermakna 
mandul, sedangkan halqa artinya wanita 
sial. Al-Ashma'i menjelaskan, liJU. 
artinya ibunya kehilangan anak. 

Kelima; keduanya mashdar seperti kata 
da’wa, artinya semoga Allah mencukur 
rambutnya atau menimpakan penyakit di 
tenggorokannya, seperti makna sebelumnya. 


451 





Demikian penjelasan Al-Ashma’i dalam Al- 
Mühkam, dengan demikian kata ini berfrab 
nashab karena harakat yang diperkirakan 
sesuai kaidah alif maqshur, dan bukan sifat. 

: Yaitu pulanglah dan pergiiah karena 
thawaf wada’ gugur bagi wanita haid. 

j-Jai: Mübtada' untuk j*JI. 


HADITS KE-760 

5 * • • - > • , 

o» «j» $ oi o*y\ _vv 

0 "" " " 

Siile jt git jdij ÄI 5,91 

(plasti 5 j*S- i_jIj "I :SjAiüt i.-AsS* tl: j 


Abdurrahman binAbu Bakar © meriwayatkan 
bahwa Nabi gjj memerintahkan ia agar mem- 
boncengkan Aisyah ® dan menemaninya 
melaksanakan umrah dari Tan'im. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
tan'im (6)) 


.Penjelasan. 

<!>f: Yaitu naik di belakang beliau di atas 
untabeliau. 

VSjJuj: Dari kata Vmar. 


HADITS KE-761 

‘gUafr 4wl —V"\% 


:JV3 jjiUl ^ <4 JjI C*A* 


a* abi äi «nilii 

(Jil <*UaL& jll \'ja£- Aju* LäJl^- £$ 

Zx>\j ppj 4JJ\ *gi)l 


'< < t 


l5> lüa-õ uid «o«U tS2 05 

& !>«-f !3 fiM ‘ o' äi 

jTe. ^Jju jjl>- jll (pUa£. j\| aUua31 

jiji il vjt\ JJ % S> joj 

jjiy «jil jidi isjgfö >15 Ö> 

4ÜI J>j f ^ ‘'■^ Ä *jjl> 

ü? jäi* Jil:ju! «fLj Äi 
«iili Vfc «^jflj j&jjuJ; Ä 
U «5<^l cJJUl u l Jj Ijia «jjji U5* 

IjL x jjlj ljj u. >uj \.Ü«Lpx 3 OU . AJ&I U Ojj Xu l 

i_Aj W yltf&jl cjbS" M :j (JljUivJI 
(4S»Aj} Õ J*j L» Nj »p^cJI Jfr pLy <Jus- Jjt 


Atha' meriwayatkan, aku mendengar 3abir 
bin Abdiilah berkata di tengah-tengah orang 
yang sedang bersamanya, "Kami, para 
shahabat Nabi jg bertalbiyah dan berniat haji 
semata tanpa disertai umrah. Maka Nabi $g 
tiba di Mekah pada hari keempat Dzulhijjah. 
Dan ketika kami tiba, Rasuluilah £g menyuruh 
kami bertahalul dengan bersabda, 'Tahalul 
dan gaulilah istri-istri kalian!' Nabi tidak 
mewajibkan mereka, hanya menghalalkan 
para istri untuk digauli. 

Kemudian, mendengar ada di antara orang- 
orang yang berkata bahwa jarak antara 
kami dan Arafah hanya lima hari, beliau 
mengizinkan kami untuk menggauli istri- 
istri kami hingga kami wuquf di Arafah 
sedang kemaluan kami masih mengeluarkan 
madzi. 3abir dalam keterangannya sambil 
menyontohkan dengan jarinya dan 
menggerakkannya. 


452 







Rasulullah berdiri dan bersabda, 'Kalian 
tahu, aku adalah orang yang paling bertakwa 
di antara kalian, paling jujur, dan paling baik. 
Kalau bukan karena hewan sembelihanku, 
niscaya aku sudah bertahallul sebagaimana 
kalian bertahallul, maka bertahallullah kalian. 
Seandainya aku mengalami kembali apa 
yang telah kualami, niscaya aku tidak akan 
membawa sembelihan.' Kami pun bertahallul, 
mendengar dan taat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" {96), Bab: 
Larangan Nabi terhadap sesuatu yang 
diharamkan kecuali sesuatu yang diketahui 
kebolehannya (17)) 

..Penjelasan-- 

: Jamak dzakar, kata jamak ini tidak 
mengikuti qiyas. 

c£i£Ll ci;iLL.l): Andai aku tahu sejak 

awal, bukan belakangan ini, maksudnya 
boleh melaksanakan umrah di bulan-bulan 
haji. 


HAD1TS KE-762 

>. ?tl . tu 


A-X& <UJl :Jl3 <—VI f 

'i $ &■ ÄI 

oäU : j\l ip ÄI aj jAl Cj 

cii i & P $ ±&\j 

(ji Jc ob 1\ obS* 11 :j 
JJ JJ *iC jJli jJj)I JUy 


Ali baru datang dari Yaman, Nabi $| 
bertanya kepadanya, 'Wahai Ali, kamu niat 
mengerjakan ihram apa?' la menjawab, 
'Sama seperti ihramnya Nabi ij§.' Beliau 
bersabda, 'Kalau begitu, sembelihlah (hadyu) 
dan tetaplah tinggal di tanah suci.' Ali pun 
menyembelih hewan kurban untuk beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum Haji Wada' (61)) 

-Penjelasan- 

U_j : Kekuasaannya di Yaman. 

Ulji iiülj: Dalam keadaan berihram. 


HADITS K.E-763 

S* tgtt 5' ‘Ätt - sy ? 

j*» P ^ 

•r« ti>. ? «• Sn >#f 9 * * »■»» - f - 

4-lfr ^ J* jp Ji* 

Ajwj ^jp ÄäU?j 

4&1 JjXj Aj JaI Uj cJülftl :jul 
jdij A& äi ^Jl jfc ifJu-j Aia ÄI 
<cJb cS^ jf Aj\^ 5jf 

ijjiil y s ^i afej jS 

££ cJlJuLiil jj :Jlõl (jaJujj A-Xc> 4JJ) 
gji^l JW 5^ S/jSj ‘COAfti U O^jJuXl U 


iL-ilüi c..C"X* li|\a 55 xXU-^ 
=># Ül : j\5 jJ itff# $ 

i^u iil JjXj b :cJ\l cciUblj 

55 ^ ^ JW 


Jabir as berkata, "Nabi ^ menyuruh Ali 
untuk tetap dalam ihramnya. Yaitu, ketika 


453 









" 4 «•"" 4 i • * 'St. 'il -> «•" • i ♦ *■ 

o^ifrlä jl Ijia Oi J=u 

<£**■ # õe **&- ä& 4^“' 

>J f^3 *5* Äi ^Jji ^ 

:JVl ÄI J£j 5 lõa Ui f^Jl:JOS lv£^5 

( p .«. 1 .- J15_^t ^:»j^*)! i_ibS” n A»^»-t) 


Laiu Aisyah melaksanakan umrah setelah 
melaksanakan manasik haji pada bulan Dzul 
hijjah. Suraqah bin Malik bin 3u'syam bertemu 
Nabi jg saat beliau berada di Aqabah sedang 
meiempar jamrah, ia bertanya, "Apakah ini 
khusus buat kalian, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak, tapi untuk (semua orang) 
selamanya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
Tan'im (6)) 


üabir bin Abdullah m meriwayatkan bahwa 
Nabi šj| dan para shahabatnya berniat untuk 
haji dan tidak ada satu pun dari mereka yang 
membawa hadyu (hewan kurban) selain Nabi 
ä? dan: Thalhah serta Ali yang baru datang 
dari Yaman. la (Ali) berkata, "Aku berihram 
sebagaimana Rasulullah ^ berihram." 

Nabi mengizinkan para shahabat 
menjadikan ihram mereka sebagai umrah. 
Mereka thawaf di Ka'bah Baitullah, kemudian 
memotong (memendekkan) rambut laiu 
bertahalul, kecuali siapa yang membawa 
hadyu. Mereka berkata, "Hingga ketika kami 
berangkat menuju Mina, kemaluan salah 
seorang di antara kami ada yang masih 
meneteskan (cairan). Hai ini kemudian sampai 
kepada Nabi jg, maka beliau berkata, "Kalau 
aku mengalami kembali apa yang telah 
kualami, niscaya aku tidak akan membawa 
hadyu. Kalau tidak karena membawa hadyu, 
sudah pasti aku akan bertahalul." 

Saat itu, Aisyah ® juga haid, dia 
menyelesaikan seluruh manasik haji selain 
thawaf di Ka'bah Baitullah. Ketika sudah suci 
dan melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah, 
ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
kalian akan pulang dengan membawa haji 
dan umrah, sementara aku pulang hanya 
dengan membawa haji saja?" Beliau lantas 
memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar 
agar mengantar Aisyah keTan'im. 


-Penjelasan-- 

p : Mereka kemudian mencukur rambut. 
$4 : Dan bertahallul dari ihram mereka. 

: Meiempar jumrah ‘aqabah. 


WUQUF Dl ARAFAH 


HADITS KE-764 

:5j> jlŠ .1# ÄI (sej -YU 

toSJj Uj jtijä 

ojüj 6dJi sfcii f\yb\ Jgs; 

«ug> Ju; J^i\ 

J4& õ? oifö» && JU b% 
cJji ZP)I\ oXi 5? Ai|t õ*5 ‘g* õ? JõžU 
Jklll j-? p) 

_ I*#* 4 ' *1 | i ♦ • 4 " • “J. M 

Jj^ÄyAJ \yš :J\3 


454 






Hadits Aisyah. Urwah berkata, "Pada masa 
jahiliyah orang-orang melakukan thawaf 
dengan telanjang kecuali Al-Humus. Al-Humus 
adalah orang-orang Quraisy dan keturunan 
mereka. Duhulu Al-Humus meminjami 
manusia. Kaum lelakinya meminjamkan 
pakaian kepada kaum lelaki hingga ia thawaf 
mengenakan pakaian, begitu juga dengan 
wanitanya memberi pakaian kepada para 
wanita hingga ia thawaf dengan pakaian 
itu. Mereka yang tidak diberi pakaian oleh 
Al-Humus (Quraisy), tetap thawaf dengan 
telanjang. Rombongan orang-orang biasanya 
bertolak dari Arafah sedangkan Al-Humus 
(Quraisy) dari Jama', atau Muzdalifah. 

Aisyah berkata; ayat ini, 'Kemudian 
bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya 
orang banyak .' (Al-Baqarah: 199) diturunkan 
untuk Al-Humus." 

Urwah berkata, "Awalnya mereka selalu 
bertolak dari Jama', kemudian diperintahkan 
bertolak dari Arafah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Wukufdi 
Arafah (91)) 


-Penjelasan.. 

^-VSJt je : Mereka menganggap kaum 

Quraisy sebagai para pengawas Allah. 

: Az-Zamakhsyari menjelaskan, Arafat 
adalah nama sebuah tempat yang disebut 
Juma’, mengikuti pola kata adzra‘at. Jika 
Anda mengatakan; kenapa kata Arafat bukan 
ghairu munsharif karena pada kata ini 
terdapat dua sebab; ta’rif dan ta’nits? Saya 
menjawab; kata ta'nits ada kalanya diberi 
ta' pada kata tersebut, dan ada kalanya 
pula dengan ta' yang diperkirakan, seperti 
kata; Su’ad. Ta' yang terdapat pada kata 
bukan untuk ta’nits, tapi ta' ini bersama alif 
sebelumnya sebagai tanda jamak ta’nits, 


tidak boleh memperkirakan alif pada kata ini, 
karena ta’ ini khusus untuk jamak mu’anntas 
yang tidak boleh diperkirakan, seperti Anda 
memperkirakan ta' ta‘nits pada kata XL. j* 
: maksudnya dari Muzdalifah. 


HADITS KE-765 

- ■» jt t ? 1l S !*■» 0 •'* i * - 

\jm oiLtfl g&A öij*? -Vio 

4JJ \j lõi :cJlÄ 9 «ÄiJju li|IJ |Ju>j 3 A^lc- 4JJI 

iilÄ lil 

(ii jiu Ojijll i—>L L r > ^” ^ *?y^) 


Jabir bin Muth'im berkata, "Aku kehilangan 
seekor unta milikku, maka aku pun keluar 
untuk mencarinya pada hari Arafah. Di 
Arafah aku melihat Nabi ;§§ sedang wuquf. 
Aku berkata, 'Demi Allah, dia dari Al-Humus 12 
(Quraisy), apa yang dilakukannya disini?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Wukufdi 
Arafah (91)) 


--Penjelasan- 

0 JÄ.\ & li*, : Humus artinya tempat-tempat 
yang keras, jamak dari ahmas , inilah julukan 
Quraisy, Kinanah, Judailah, dan para 
keturunan mereka karena mereka kokoh 
memegang agama, atau karena mereka 
berlindung ke Hamsa' (Ka’bah), karena batu 
Ka’bah berwarna putih kehitaman. 


12 Tempat-tempat yang keras dan merupakan julukan orang- ■ 
orang Quraisy, Kinanah, judailah dan para pengikut 
mereka (Shahth Al-Bukhärf Tahqiq Muhammad Fu'ad 
Abdul Baqi). 


455 









MANSUKHNYA TAHALLUL 
DAN PERINTAH UNTUK 
MENYEMPURNAKANNYA 


HAD1TS KE-766 


:Jl3 uUC <UJ| fj*y> y\ -V*n 


-•> . f ? * 


j*j fLj Ai Ai jp cJj 

Uj :Jll (|1 aj :cJi :JÜi 

P*£ <P*k :cÜ cÜäI 

<-4aJ JjAJaõl, :J\| cjjuLj <ülc- 4jj| 

S U 3 ^ Sfci d4Si ^ «13213 üäbj c^iu 
cJ£š «^Au cilii p 5(^13 cJüLš ^ 
& £?jj^ i&* j*- JtfW ao glf 
^ Ai ofeo uti õi 4 3 j?a 

A^ ^y*õ A***? oJJ «jsUäu ujiio 

* 5 ® Ai Ji Ai jjlj Sü fbj * 3 ® Ai 

JJ jvjlt 8 to : j <>-^-t) 


Abu Musa m berkata, "Aku menemui 
Rasulullah jg ketika berada di Bathha', laiu 
beliau berkata, 'Apa kamu sudah berniat 
(ihram) untuk haji? 1 Aku jawab, 'Sudah.' 
Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana ihrammu?' 
Aku menjawab, 'Aku berihram sebagaimana 
Nabi berihram.' Beliau berkata, 'Bagus, 
kalau begitu berangkatlah untuk thawaf 
di Ka'bah Baitullah dan sa'i di Shafa dan 
Marwal' 

Kemudian aku menemui seorang wanita 
dari Bani Qais laiu ia membersihkan kutu 
kepalaku. Kemudian aku berihram untuk 
haji. Setelah itu aku selalu memberi fatwa 
kepada orang tentang manasik ini hingga 


masa khilafah Ümar aas. Aku menceritakan 
hai ini kepadanya, maka ia berkata, 'Dika kita 
melihat Kitab Allah, maka Dia memerintahkan 
kita untuk menyempurnakannya dan bila kita 
mengambil dari sunah Rasul maka beliau 
tidak bertahalul hingga hadyu (hewan kurban) 
sampai di tempat penyembelihannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Menyembelih sebelum mencukur rambut 
(125)) 


.Penjelasan. 

sUUidU: Kawasan padang pasir Makkah. 

<iJ& : Aku mengeluarkan kutu-kutu dari 
kepala. 


BOLEH HAJI TAMATTU’ 


HADITS KE-767 

I «""* * ii I . * i * * «•’ 

4JJl i fib 4 ^ CL lLaJa — 1 


‘L*i* 4JJI &?J ,y -V1V 

UUJui i (4)1 3 ÄjCuJ! Aol cJjjl : jli 

Jj jfe (Jj ‘fJJj AJJl A^ Jj-*j 

^c** tr 3jiJI » ly* t '.j\ — j -J i 4>-^l) 

(jj-l Ji i 


Imran bin Hushain ass berkata, "Ayat tentang 
haji tamattu' (penggabungan haji dan umrah) 
telah diturunkan di dalam Kitab Allah. Maka 
kami melaksanakannya bersama Rasulullah 
jg, dan Al-Qurian tidak menurunkan ayat 
yang mengharamkannya, beliau juga tidak 
melarangnya hingga beliau wafat, laiu orang 
berbicara dengan pendapatnya sesuka 
hatinya." 


456 






(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Baqarah (2) Bab: Maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam 
bulan haji) (59)) 


-Penjelasan- 

lž»ukl5: Kami melakukan haji mufäh. 
ii%: Berihram tamattu’. 

J4-j jü : Ada yang mengatakan, dia adaiah 
Utsman, karena dia melarang haji tamattu’. 


KEWAJIBAN MEMBAYAR DAM° 
(MENYEMBELIH KAMBING), 
ATAU PUASA TIGA HARI KETIKA 
SEDANG BERHAJI DAN TUJUH HARI 
KETIKA SUDAH Dl RUMAH JIKA TIDAK 
PUNYA DAM 


ri# ££ ‘4 fJ jd 14 p 

jj ^3 lil ZaSjj ^ |»\j! ajSIŠ 

Jjl Jž=»Jll ‘äJwö cujUa 3 

«IjüjI 0131*1 ÄjSii ju 

(jjui ju j»lilli JUfr Os*ilU isfö» 

*11 03JÜ13 iläu Jusl .0411 jtl jjiiii 

f J j" •'j ^ i * • il!X iki*} 

fj*- ^ ^ 

clSb Jlüi J»l% >-Jl jg Zü Jij 
jil u J 4 «jHj il $ & 3 *- P 

JCj tfjutf J 1 «jdlj A&- ÄI «Uil Jjlj 

osö» & $$ 

(*jk o j-JI jL. ^ t-Aj vi *-Aj£" : j *^->»-l) 


HADITS KE-768 


: jtf AVI' Öfj ^ oJl "VIA 

£.«jJuj A&. ÄI 4)1 Jjij guS 

J JL^ll Aju J Uis «^Jüfclj ^jU jl Sjutlb gbjll 

*£* &t j-i 411 jjij Ijü 3 «iilil ^ J? 

^liJt £***s ju <<JuJb Ja li 

5& <£ii jisjUJb jiij *3* äi ^ii 
(3 Jl «<5^11 (illi «(JIäI Jl j-lill Ja 
jll äÜI jjuuj aJlC. 4JJI jill uid 

S( y 4 J* ^ ^ ffc*?V J^) 

9 £ • * A •- > Z * , J-* 5-» •* • *■* 

LF=*i H *** (*p- 

jJsJilj tõJJ-Ulj lÜzlUj OwUlU «JÜalli (Jiil 


13 Dam adaiah denda atau tebusan bagi mereka yang 
meninggalkan salah satu wajb haji atau melanggar salan 
satu larangan-larangan nya. 


Ibnu Ilmar sg berkata, "Pada waktu haji 
Wada' Rasulullah ^ melaksanakan haji 
tamattu, yaitu menggabungkan niat umrah 
dan haji, dan beliau membawa hewan 
kurban. Beliau menggiring hewan kurbannya 
dari Dzul Hulaiiah laiu memulai ihram dengan 
niat umrah laiu ihram untuk haji. 

Orang-orang juga melaksanakan haji 
tamattu' bersama Nabi ü dengan niat 
ihram untuk umrah laiu dilanjutkan 
dengan haji. Di antara mereka ada yang 
membawa hewan kurban dan ada yang 
tidak membawa hewan kurban. Ketika 
Nabi ggtiba di Mekah, beliau berkata, kepada 
orang banyak, 'Barang siapa membawa 
hewan kurban, sesuatu yang diharamkan 
baginya tidak halal baginya hingga ia 
menyelesaikan seluruh manasik hajinya. Dan 
siapa yang tidak membawa hewan kurban 
hendaklah ia thawaf di Ka'bah Baitullah dan 
sa'i di Shafa dan Marwa kemudian memotong 
rambutnya laiu bertahalul. 


457 






Kemudian ia berihram untuk haji. Dan siapa 
yang tidak memiliki hewan kurban hendaklah 
ia shaum (puasa) selama tiga hari pada 
masa pelaksanaan haji dan tujuh hari jika 
telah kembali ke keluarganya. Yang harus 
dilakukan pertama kali ketika tiba di Mekah 
ialah thawaf dan mencium Ar-Rukun (Al-Hajar 
Al-Aswad). Thawafnya itu dengan berjalan 
cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa 
pada empat putaran lainnya. 

Kemudian setelah selesai thawaf di Ka'bah ( ia 
shalatdua rakaat di belakang maqam Ibrahim, 
kemudian salam. Setelah selesai hendaklah 
ia menuju bukit Shafa laiu melaksanakan sa'i 
di bukit Shafa dan Marwa tujuh putaran, laiu 
tidak menghalalkan apa yang diharamkan 
baginya hingga menyelesaikan manasaik 
haji dan menyembelih hewan kurban pada 
hari Nahr. 

Setelah itu dia bertolak menuju Mekah, laiu 
thawaf. Setelah itu, segala sesuatu yang 
sebelumnya diharamkan baginya telah 
menjadi halal. Mereka yang berkurban dan 
membawa hewan kurban melakukan seperti 
yang Rasulullah lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang menggiring hewan kurban bersamanya 
(104)) ' 

--Penjelasan- 

jdij <1 & iil Ji : Tamattu' sesuai 

istilah Al-Qur’an, sementara istilah tamattu' 
menurut para sahabat lebih umum dari 
istilah Al-Qur’an seperti disebutkan sejumlah 
ulama. Jika memang istilah tamattu 'menurut 
para sahabat lebih umum, kemungkinan yang 
dimaksud adalah haji tersendiri yang disebut 
dalam Al-Qur’an dengan istilah baru, dan 
yang dimaksud adalah khusus untuk tamattu' 
menurut istilah tersebut. Namun yang masih 
menjadi perdebatan adalah apakah tamattu’ 
lebih umum menurut istilah para sahabat? 
Disebutkan dalam kitab Shahihain dari Sa’id 


bin Musayyib, ia berkata, “Ali dan Utsman 
bertemu di Asafan, Utsman melarang 
melakukan haji tamattu’, laiu Ali berkata, ‘Apa 
maksudnya melarang sesuatu yang pemah 
dilakukan Rasulullah $$$’ Utsman menyahut, 
Tinggalkan saja kärni.’ Ali berkata, ‘Aku tidak 
bisa meninggalkanmu.’ Saat Ali mengetahui 
hai itu, ia berihram untuk keduanya secara 
bersamaan (haji dan umrah). Inimenjelaskan 
bahwa Nabi melaksanakan haji qiran, juga 
menunjukkan bahwa menyatukan haji dan 
umrah adalah tamattu'. Utsman melarang 
hai itu, namun Ali bermaksud menentang 
larangan Utsman ini demi menegaskan apa 
yang pemah dilakukan Rasulullah jgg, dan 
amalan Rasulullah jjg tersebut (haji tamattu) 
tidak dihapus, Ali kemudian melakukan haji 
qiran. Tamattu' yang tidak dibolehkan adalah 
tamattu’ seperti yang dilarang Utsman. 
Ini menunjukkan dua hai yang kami sebut 
sebelumnya, juga mengandung kesepakatan 
Ali dan Utsman bahwa qiran adalah bagian 
dari tamattu'. Saat itu, pemyataan Ibnu 
Ümar harus diartikan bahwa Rasulullah |j§ 
melakukan haji tamattu’ yang kita sebut 
sebagai qiran, andai saja tidak ada kata- 
kata yang menyalahi pendapat Ibnu Ümar. 
Laiu bagaimana kata-kata yang menyalahi 
pendapat Ibnu Ümar memperkuat pendapat 
kami? Seperti disebutkan dalam Shahih 
Muslim dari Ibnu Ümar, ia menyatukan haji 
bersama umrah, laiu thawaf untuk keduanya 
dengan sekali thawaf, setelah itu Ibnu 
Ümar berkata, "Seperti inilah yang dilakkan 
Rasulullah jgš” Dengan demikian jelas bahwa 
yang dimaksud mut’ah dalam hadits ini 
adalah haji tersendiri yang disebut sebagai 
qiran. Demikian menjelaskan Qasthalani 
(V/214). 

: Mendekatkan diri kepada Allah 
dengan sesuatu yang terbiasa bagi mereka, 
yaitu menggiring hewan temak ke tanah 
Haram untuk disembelih kemudian daging- 
dagingnya dibagi-bagikan untuk orang-orang 


458 





miskin di sana demi mengagungkan tanah 
Haram. 

£i«il iii JUS •' Beiiau menggiring hewan 
kurban berupa enampuluh empat ekor unta. 

iSi & : Miqat penduduk Madinah. 
Jiidj : Ini perintah tapi bermakna kabar, 
maksudnya menjadi halal, sehingga ia boleh 
melakukan apapun yang dilarang selama 
ihram, atau kemungkinan yang dimaksud 
adalah izin untuk tahallul, seperti disebut 
dalam firman All ah ess , “Dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu." (Al-Mä'idah: 2) 
Maksudnya, merubah haji menjadi umrah 
kemudian setelah menyempumakannya 
(umrah) hingga selesai. 

j&Llj: Mengusap. 

: Pasir. 

jijll: Berlari-lari kecil. 


HADITS KJE-769 


(jSfj 51 tSjJc- 

ž'- °T 1 ? - ■ s«i " ■>'i. 


fJuj Oi 4Ail ^ ^31 ^ 

(Aju* ^llJl jJaäJU AXUj J 

(WA jJj) Jollil <i4*> ji-j 

(<w jjül (jl— Vill; Vt :gA-l to vSjlivJI 


Hadits Aisyah Diriwayatkan dari Urwah 
m bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya 
tentang haji tamattu' Nabi ^g, yaitu dengan 
ihram untuk umrah yang dilanjutkan haji, laiu 
para shahabat mengikuti beiiau. 

Lanjutan keterangan hadits ini sama dengan 
hadits Ibnu Ümar yang telah tersebut di atas 
(hadits no. 768). 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang menggiring hewan kurban bersamanya 
(104)) 


ORANG YANG HAJI QIRAN TIDAK 
BERTAHALLUL HINGGA ORANG YANG 
HAJI IFRAD BERTAHALLUL 


HADITS KJE-770 

^li ÄI l ^ -VV* 

U 4A)i j^j U :cJ\l V^Sf cjU-^3 &S* &\ & 

be äÄ jiS* flj sU- & 

J> Sü ojJjj oj£) JJ:JÜ 

>1 


Hafshah &, istri Nabi jgg, bertanya, 
"Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang 
bertahalul dengan umrah sedang engkau 
tidak bertahalul dari umrahmu?" Nabi $g 
menjawab, "(Karena) aku telah memberi 
obat kutu dl kepalaku dan mengalungi hewan 
kurbanku, jadi aku tidak bertahalul hingga 
menyembelih hewan kurbanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamattu', iqran, dan ifrad (34)) 

-Penjelasan- 

c*‘A : Dari kata talbid, yaitu orang yang 
berihram memakai sesuatu di kepala seperti 
getah agar rambut menyatu dan tidak 
dimasuki kutu. 

iii} : Taqlid artinya mengalungkan 
sesuatu di leher hewan kurban supaya 
dikenali. 


459 







BOLEH TAHALLUL KARENA 
TERTAHAN, DAN BOLEH JUGA QIRAN 


orang yang tertahan tidak ada pengganti" 

(4)) 


HADITS KE-771 

iUji* Äi #Älx* iJü -YY\ 

<ii ä? 

*o^«* •»* |*^**^^» l <«5^ j*'* ^ ^ • ». •** ) • ^ 

UjJU P Lw CmwI 

J»“l ®J-" j*!* ‘(Ä^j 4Äc. ÄI j-d ÄI 

Õ^»ÄJ JaI 5£ jjuiy A-lfr Üll j*> SgiJl 5l 

: jul #^l 'J> ÄI jlft 5l p ^^1 

U :JÜ 3 jj cJžill 1>13 ^J UijJif Ui 

^j-l cü^l oi ,jl |l£=»jLj-il <^>13 ^/| Uiy;' 

oi ,/& aü .13 lii^ uji Ju; p 03 JJ 1 £ 

-• f, .»• - ,0 •£ ,,,r 

^JUblj <Uf> b)£ < 3 Jüi 

o* 

jjp ^-aJ vjli yL t :^o>dl ykT tY ^ 

(Jjü 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Ümar m, ia 
berkata ketika ia hendak berangkat umrah 
saat terjadi fitnah, "3ika aku dihalang-halangi 
dari Baitullah, kami akan melakukan seperti 
yang dilakukan Rasulullah jj§." la pun berihram 
untuk umrah karena Nabi juga berihram 
untuk umrah (saat dihalang-halangi dari 
Baitullah) pada tahun perjanjian Hudaibiyah. 
Abdullah bin Ümar m memandang bahwa 
urusannya tidak lain adalah satu. la lantas 
menoleh ke arah para shahabatnya seraya 
berkata, "Keduanya sama. Aku bersaksi 
kepada kalian bahwa aku telah meniatkan 
hajiku ini bersama umrah." Maka ia thawaf 
untuk keduanya (haji dan umrah) dengan 
satu thawaf dan memandang bahwa hai itu 
sudah cukup, laiu ia meneyembelih kurban. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Pendapat yang mengatakan: "Bagi 


--Penjelasan- 

oi*-: Ketika hendak keluar. 

&iil £: Ketika Hajjaj datang untuk membunuh 
Ibnu Zubair. 

U : Haji dan umrah terkait bolehnya 
bertahallul karena terkepung musuh. 

Zye -: Keduanya berfrab nashab, atau sebagai 
khabar yang dibuang, perkiraannya 
demikian adalah ilž- jjL» ÕUS Jcj j (ia 
menganggap hai itu sudah sah), ijza' adalah 
pelaksanaan amal ibadah secara sempurna 
untuk menggugurkan kewajiban. 


HADITS KE-772 

'i-f •»?? >'*, 


Sljl Aji U^ic- Üll (J?J Jlfr Ji\ ilJü- -YVf 


51 & jJš «Jjjll y* ^ ^Ll 

õi M ujj ja 55? ja 

ajl üll j. 0^ -Jl):jiil 

^ äi äi j# iSj 

2" .■ f ■ 4 * ?. 

r* üJ 

õJÜlj ^il SU Ui : j\3 tjlJuÄ ^äUL 0^ IH 

, J ^ j ?* .j > oijj s 

03 ^1 |aŠ=>-H^I ‘JL>-lj ^/l 

|»-b «(iUJ Jp iJJ pJj <0JJÜU ol^ulil bJLÄ i5JÜblj 
1 1 “J *T- j* '>•> . » • tjr • ' f" 

pj “H? jtP- ^ i>5 r 3 -? 

oii Jiij 43 ^*i 6 l! 3 % 2 ?*' Ji>^ 

ä 1 ä 1 Syj jj ^ 


(i)jlo)l Liljl» uL V Y U 4^>l) 


460 







Ibnu Ümar m ketika akan melaksanakan 
haji bertepatan dengan Al-Hajjaj menyerang 
Ibnu Az-Zubair. Orang-orang pun berkata 
kepadanya, "Di tengah manusia sedang 
terjadi peperangan dan kami khawatir 
mereka akan menghalangimu." 

Maka ia berkata, "Sungguh bagi kalian ada 
suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah). 
Aku akan melakukan sebagaimana yang 
telah dilakukan Rasulullah, dan sungguh aku 
bersaksi kepada kalian bahwa aku sudah 
meniatkan diri untuk umrah." 

Kemudian ia keluar hingga ketika tiba di 
Baida (padang sahara), ia berkata, "Haji dan 
umrah itu satu macam, dan aku persaksikan 
kepada kalian bahwa aku sudah meniatkan 
haji bersama umrahku." 

Laiu ia membawa hewan kurban yang 
dibelinya di Qudaid dan tidak lebih dari itu. 
Kemudian, ia tidak menyembelih kurban, tidak 
bertahalul dari sesuatu yang diharamkan dan 
tidak mencukur rambut hingga tiba hari Nahr. 

Maka pada hari Nahr itu dia mencukur 
rambutnya dan memandang bahwa ia telah 
menyelesaikan thawaf haji dan umrahnya 
cukup dengan thawafnya yang pertama. 
Ibnu Ümar m berkata, "Begitulah yang 
dikerjakan Rasulullah jg." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
bagi yang melaksanakan haji qiran (77)) 

.Penjelasan. 

jt: yaitu dari Baitullah. 

iil JJ> ^ : Yaitu tahallul 

ketika dikepung di Hudaibiyah. 

jbVSk j : Sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madinah, tepat di depan Dzul Hulaifah. 

oJjJL : Sebuah tempat di dekat kawasan 
Hudaibiyah. 


IFRAD DAN QIRAN DALAM HAJI 
DAN UMRAH 


HADITS KE-773 

^ *j» o* ožb s* ^ -vvr 

aJa &\ $\ Sf d\ eit 

JaI #1) jüi *Aä>j JäI jd-Lj 

Aj UÜfeij £u^\j jjuuj aJl& 

iJJJS A** jjžsu .J ey» :jb <a5w« Uid 

Äi j* 

& ^ oJ V ^ 

jj :ji-j *1* äi J* jül 4^ 

AJ Ja! Uj cJJÜ? : JÜ dJÜLAl ££ cJülftf 

: jö fLj A&- &\ & &p\ 

Oi 

•• 

(jt Jp liju i_*L t\ < r >\sS' tl :j i) 

JJ Jj 4i£- Jjl jJjJI J, jJtiy ^^LJl *Jl£- cJlt 

(£bjM tr 


Bakr meneeritakan kepada Ibnu Ümar bahwa 
Anas meneeritakan kepada mereka, bahwa 
Nabi sü berihram dengan umrah dan haji. 

Ibnu Ümar berkata, "Nabi jgš berihram untuk 
haji, dan kami pun mengikuti beliau. Ketika 
sampai di Mekah, beliau bersabda, 'Barang 
siapa di antara kalian yang tidak memiliki 
hewan kurban maka hendaklah ia meniatkan 
hajinya untuk umrah/ Saat itu, Nabi memiliki 
hewan kurban. 

Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib m datang dari 
Yaman, laiu Nabi % bertanya kepadanya, 
'Kamu niat ihram apa? Sebab, keluargamu 
bersama kami/ Ali menjawab/Saya niat 
ihram seperti ihram Nabi $&/ Nabi pun 


461 






berkata kepadanya, '(Kalau begitu) tahanlah 
diri (yakni, jangan bertahalul dulu). Sebab, 
ka mi membawa hewan kurban.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid diutus 
ke Yaman sebelum haji wada' (61)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "S/ia/af" (8), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim" (30)) 

-Penjelasan... 

i£iX \: Thawaf umrah. 
gbf: Menggauli. 


ORANG YANG IHRAM UNTUK HAJI 
HARUS THAWAF DAN SA y l BILA 
TELAH SAMPAI Dl MEKAH 


HADITS KE-774 


BAGI YANG TELAH THAWAF DAN SA’I 
DIHARUSKAN UNTUK TETAP DALAM 
IHRAM DAN TIDAK BERTAHALLUL 


:J\3 tjLo J-S. gj| vioA#- -VVl 

jäj ä£i\ $ JL 

}4 0 «örfs 

lUwi CwJU <-iUl9 jjl*} aJi£- a!)I *£i}\ 

IŽJall jo uiUij <JU^- 

(ilü Sjl? äi jjlj õ£ Jjj) s3^]|5 

Ijjuilj (JUõ <ml JjS i —Ai r* <_>US' A!() ^>^>1) 

(J*" 


Amru bin Dinar berkata, "Kami pernah 
bertanya kepada Ibnu Ümar tentang 
seseorang yang thawaf di Ka'bah untuk 
umrah tapi tidak melakukan sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Apakah ia boieh berhubungan 
(jimak) dengan istrinya?" 

Ibnu Ümar menjawab, "Setelah Nabi *£ 
tiba di Mekah, beliau thawaf mengelilingi 
Ka'bah tujuh kali, shalat di belakang Maqam 
(Ibrahim) dua rakaat, laiu sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Dan sungguh bagi kalian 
telah ada suri teladan yang baik pada diri 
Rasulullah." 


HADITS KE-775 

. 

Ajjl «Lilj «utsW -VVO 

ist 4 *- ci 4 ^ ö* 

ÄI ^ JJ :JUi jj Sj> jt 

Aj Ijü JjI aj( AJt|\t «jüJj aJi& 

«c^u Ju; Sly & fj oU 

jjf õö ^ äi öfj >jJi ^ S# 

^ jä ^ 

l£?J £5>> |kJ viUi <U)I 

tcJilb Otj&Jl AJ Ijü JjI A^jV^ 3 tAifr AjJl 

iS"«i 


Jj' ‘üj ^ 

c*jlj jÜ vj»£> (Ji =J |J jaJ cJb <J$I)I Aj Ijü 

õLSjSfi «atf öjiiu juSij 55^0 

>r if •- li? • j -• > •, |-r — ^ 2 ^®-* ,-*. i * - 

Aj jJL* 3 >3 JkJUf J*£. £jl l-Ubj õjjifr IfÜü 

Ö" J ' Itilj’ I •» ' ■< • Ä ?' { tl, 

öj* J,, ri 'j 1 ® U a>i Yj 


462 






- r. 


H p c4?iu 

o&Ss S ouiij oi?* aS&j <yi *& Jjj 

" " ä-* • 

43j 0^^ ^ ^ O^aJ C**Jl õ? Jji 

oSiij JSJ»5 #4 # clii V4S 

5^ o^jM 1 ^ i!fi s^Ju SSij 

( ^ õl^LJ\ i_j\j VA :^L\ ujbS' t 0 : j (_5jliiJ\ *®y»*0 


Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al- 
Qurasyi bertanya kepada Urwah bin Zubair, 
ia berkata, "Nabi jgg telah berhaji, dan Aisyah 
® memberitahuku bahwa yang pertama kali 
dilakukan Nabi ketika sampai (di Mekah) 
adalah wudhu kemudian thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan umrah. 

Kemudian Abu Bakar m juga melaksanakan 
haji dan yang pertama dilakukannya 
adalah thawaf di Ka'bah Baitullah dan tidak 
melaksanakan umrah. Kemudian Ümar m 
juga melaksanakan haji dan melakukannya 
seperti itu. Kemudian Utsman melaksanakan 
haji dan aku melihatnya apa yang 
dilakukannya pertama kali adalah thawaf 
di Ka'bah Baitullah dan tidak melaksanakan 
umrah. Kemudian Mu'awiyah dan Abdullah 
bin Ümar juga melaksanakan haji seperti itu. 
Kemudian aku melaksanakan haji bersama 
ayahku Zubair bin Awwam dan yang pertama 
dilakukannya adalah thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan umrah. 

Kemudian aku melihat kaum Muhajirin dan 
Anshar melaksanakan haji seperti itu juga, 
tidak melaksanakan umrah. Dan orang yang 
terakhiraku lihat melakukan seperti itu adalah 
Ibnu Ümar. la tidak mengubahnya menjadi 
umrah. Inilah Ibnu Ümar, orang-orang tidak 
bertanya kepadanya, tidak pula seorang pun 
(yang masih hidup) dari orang-orang yang 
terdahulu, mereka tidak memulai sesuatu 
manasik hingga mereka menginjakkan 


käki untuk melaksanakan thawaf di Ka'bah 
Baitullah, laiu mereka tidak bertahalul setelah 
itu. 

Sungguh aku juga melihat ibu dan bibiku 
ketika keduanya melaksanakan haji, 
keduanya tidak memulai mengerjakan 
sesuatu selain thawaf di Ka'bah Baitullah 
kemudian keduanya tidak bertahalul. Dan 
ibuku telah mengabarkan kepada saya 
bahwa ia, saudara perempuannya, Zubair, 
serta fulan dan fulan berniat ihram untuk 
umrah. Setelah mereka mengusap Rukun 
(Hajar Aswad), mereka bertahalul." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
dalam keadaan berwudhu (78)) 

-Penjelasan- 

{jj õU: Saat tiba di Makkah. 

;jic. ^ : Beliau tidak merubah haji 
menjadi umrah. 

'% : Apakah mereka tidak bertanya 
kepada beliau, hamzah istijham-ny a 
diperkirakan. 

^{: Asma'. 

: Aisyah. 

Ui»: Maksud mash di sini adalah 
thawaf, ini namanya menyebut thawaf 
dengan hanya menyebut sebagian amalan 
thawaf, seperti perkataan Ümar bin Abu 
Rabi’ah berikut; 

Laiu kala kami telah menuntaskan semua 
keperluan di Mina 

Orang-orang berthawaf mengelilingi rukun- 
rukun Ka'bah 

Karena yang disentuh orang yang berthawaf 
adalah Hajar Aswad, untuk itu thawaf disebut 
dengan kiasan menyentuh. 


463 






HADITS KE-776 


jk=ü Q\ cl £llll lioui -VV\ 

vcd £% 5 V üf *>j -J\ ci scf 
j? äi :^iu lj; dš jjis 
jls <Jü> #2 \sijl 

Üte g4 üf Ij^iš aSjäjf füs <u# 

a&.i clii lUi 011 «SVij oSuij jgiij 

<>? ^ 

O " *^' Jä J* <-A* " utS" tl :j <>,>1) 


Abdullah, maula Asma' binti Abu Bakar 
meriwayatkan bahwa ia mendengar Asma' 
berkata setiap kali melewati Al-Hajun 
(pekuburan penduduk Mekah) ia bersalawat 
untuk Muhammad, dan berkata; "Sungguh 
kami pernah singgah bersama beliau di 
sini, dan ketika itu kami amat kekurangan, 
kendaraan kami sedikit dan bekal kami juga 
menipis. Laiu aku umrah dengan saudara 
perempuanku Aisyah, Zubair, fulan dan 
fulan. Ketika kami telah selesai dari thawaf 
di Ka'bah, kami bertahalul. Kemudian pada 
sõre harinya kami ihram kembali untuk haji." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Kapan 
orang yang melakukan umrah bertahalul 
( 11 )) 


iiõte tff : Setelah kami merubah 

haji menjadi umrah. 

IÜj : Menyentuh rukun Ka’bah, 
kata ini adalah kiasan untuk thawaf, karena 
menyentuh thawaf merupakan salah satu 
keharusan menyentuh rukun Ka’bah. 


BOLEH UMRAH DALAM BULAN- 
BULAN HAJI 

HADITS KE-777 

:jli ÄI ofe 0?l Ajoi -VYY 

^ Z&Jj cjdlj *1* äi jl ££i f J 

lii 2^* J tf s j . - o-T-» 

jj (» jLc> Ü&jlxS- jl jbJ^Ü 

^ . i ^ 


füt p£s» >_jL r :»bL<a)l jj-aS \A : j 4^».l) 

(**?'> (3 |*L^ elfi <Üil gjJI 


Ibnu Abbas m berkata, "Nabi jg dan para 
shahabatnya sampai di Mekah pada Shubuh 
tanggal 4 Dzulhijjah, mereka berihram untuk 
haji, lantas beliau memerintahkan para 
shahabat menjadikan ihramnya sebagai 
umrah kecuali mereka yang membawa 
hewan sembelihan." 


—.Penjelasan.. 

: Nama gunung di Ma'la, kuburan 
penduduk Makkah, terletak di sisi kiri bagi 
yang menuju Makkah, dan berada di sisi 
kanan bagi yang keluar dari Makkah menuju 
Mina. 

oüi.: jamak khuff (sepata). 

Jü* : Hewan-hewan tunggangan kami 
sedikit. 


(HR. Bukhari, Kitab: “Mengqashar Shalaf 
(18), Bab: Berapa lama Nabi jg tinggal di 
Mekah selama haji (3)) 

-Penjelasan-- 

U+L iitf jii.fi yaitu bagian. 


464 










HADITS KE-778 
* 

Õi >yr Ü.' 0*4* #1 «£*^ -VYA 

ciLi <>< : j \5 ^Sji 51^ 

yij sl? P eii ii iž} ^0. $ 

**\ • W -'■* i" <*••>•" 2 «• 1 

‘*4*-* »j^Cj ‘jjjy> £>• : <j,Jjaj 

«fbj ÄI j* ^| IL : jüi <ÜJf & 
■4^ & d-* <2Ö jif-tl ji|i :<£ jüi 

gjju : jvSS 3 :cüi <(& gpjljii) &Ä jvl 

d »5 ^ 

Tl :^yiLl i—>bS" T» :j 

(jyA-U >\ji% 


MENGALUNGI HADYU DAN MEMBERI 
TANDA KETIKA IHRAM 

HADITS KE-779 

■t.s •,> •. - .s- • . * • , 

: <J b ‘g> tf 1 cf- u?4* g* 1 -w* 

c 3 b UJU» lil rjjfli #1 *Uai 

:jll &l Iii jlS ^1 j, :oJL5i iil 

t ( J^ÜI cJi jj 1^ jä) jv2 fdii gil ^ 
5i jäij *1 e äi j* ^ji 
jJu tiUŠ 51? dl :cü £l$j)l 4 lji£ 

oL VV 1 Tt ;j ^>t) 


Hadits Ibnu Abbas a®. Abu Damrah Nashr 
bin Imran Adh-Dhuba'i meriwayatkan, ia 
berkata, "Aku mengerjakan haji tamattu' 
namun orang-orang melarangku. Maka aku 
tanyakan hai itu kepada Ibnu Abbas ses dan 
ia memerintahkanku (melanjutkan tamattu'). 
Kemudian aku bermimpi melihat seseorang 
berkata kepadaku, 'Hajimu mabrur dan 
umrahmu diterima.' Laiu hai ini aku kabarkan 
kepada Ibnu Abbas &&. Maka dia berkata, 
'Sunah Nabi Laiu ia berkata kepadaku, 
'Tinggallah bersamaku, nanti aku akan 
memberimu bagian dari hartaku.'" 

Syu'bah (perawi) berkata, "Maka aku 
tanyakan, 'Mengapa?' la (Abu Damrah) 
menjawab, 'Karena mimpiku itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Haji 
tamattu', iqran dan ifrad (34)) 


Ibnu Duraij berkata bahwa Atha meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, "3ika seseorang telah thawaf 
di Ka'bah, ia sudah boleh bertahalul." Aku 
bertanya, "Dari mana Ibnu Abbas mengatakan 
itu?" Atha menjawab, "Dari firman Allah: 
Kemudian tempat penyembelihannya adalah 
di sekitar BaVtui 'Atiq. Dan dari perintah Nabi 
$jj kepada para shahabatnya agar bertahalul 
pada waktu haji Wada."' 

Aku berkata, "Tapi itu di lakukan setelah 
wukuf di Arafah." Atha berkata, "Ibnu Abbas 
berpendapat; sebelum dan setelah wukuf." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 

-Penjelasan- 

«Jjüil: maksudnya wukuf di Arafah. 


465 






POTONG RAMBUT KETIKA UMRAH 


HADITS KE-780 


O^vo3 : jü «U£> <Ul! (efej -VA* 

• ««' 

ija j L & i*** j4JJ! ^*0 4JJ! 

Jüc j^aobllj jU-l uIj WY :jyA-l i_>\s$' fc 

(J^l 




Yaman, ia ditanya oleh Nabi, 'Kamu niat ihram 
apa?' la menjawab, 'Sama seperti ihram 
Nabi 3 g|/ Nabi $£& lantas berkata, 'Sekiranya 
aku tidak membawa hadyu (hewan kurban), 
pasti aku sudah bertahalul."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Orang 
yang membaca talbiyah di masa Nabi 
sebagaimana Nabi membaca (32)) 


Mu'awiyah m meriwayatkan, ia berkata, 
"Saya memotong rambut Rasulullah 
dengan pisau lebar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
tahalul (127)) 


--Penjelasan- 

6 : yaitu mencukur sebagai rambut. 

: anak panah dengan mata panah lebar. 


NIAT IHRAM NABI DAN HADYU 
BELIAU 

HADITS KE-781 


iile. 4Ji\ tiUU Ji jÄ\ “VAN 


• Y{ J • y 




*2* Zi\ tf}\ jp iili. &\ 

Ja! Uj :JV3 cil»{ Uj :JIŽ3 # «fLj 

ygi .fLj aIc &i Ji 

1^1 lj-*j ij >! vV 'ft •-A^' t# <^i-t) 

(jJ—j <Jll J«o ujJI jJl-j <ule <ill J*» 


Anas bin Malik aa meriwayatkan, ia berkata, 
"Ketika Ali ses datang kepada Nabi ^ dari 


WAKTU DAN jUMLAH UMRAH NABI 


HADITS KE-782 




Ofrl :Jtf tilfr ÜJl “VA? 

• .• «- ^ *T *" >i.i ? ^ j 5 »| 

<55 

1 5 £ <" 9 | *1 i tt| * «|l 

££ AJJ-a-Cr £0 jl tjJLxiJ» 

«i**»- «jJuh ^\a)i tiluüi 

AÄJO* Oja.C-j jaJULfr |X«3 

ijpll püs i_iU f :54*^>.t) 

(pLy *Jx- .(il J-ö 


{» > • 


Anas te meriwayatkan, ia berkata, "Nabi $g 
melaksanakan umrah sebanyak empat kali di 
bulan Dzul Qa'dah kecuali umrah yang beliau 
laksanakan bersama haji. Umrah beliau dari 
Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya, 
umrah dari JiTanah saat beliau membagi- 
bagikan ghanimah Hunain dan umrah dalam 
ibadah haji beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: 
Berapa kali Nabi 2g melakukan umrah (3)) 

-Penjelasan---. 

£ulL\ 5 - : Tahun 6 Hijriyah, di tempat 
ini mereka dihalang-halangi laiu mereka 
bertahallul dan umrah mereka sudah 
terhitung. 


466 








jJLll (.uil : Maksudnya umrah kedua pada 
tahun 7 Hijriyah, umrah ini disebut umrah 
qadha. 

l : Tahun 8 Hijriyah, tahunpenaklukan 

Makkah, ini umrah ketiga. 

sjlij : ini umrah keempat, ihramnya 
pada bulan Dzulqa’dah dan amalan- 
amalannya dikerjakan pada bulan Dzuhijjah. 


HADITS KE-783 


-VAf 

£4 jlŽ Jjjc ^ jduj iili 

“■SSS3 


j! Õj< «'t M VC- i_j\j \ Al 

(selili 

Zaid bin Arqam m pernah ditanya, "Berapa 
kali Nabi ^ ikut dalam peperangan?" 
la menjawab, "Sembilan belas kali." la 
ditanyakan lagi, "Berapa kali kamu menyertai 
beliau berperang?" la menjawab, "Tujuh 
belas kali." la ditanya lagi, "Di antara perang- 
perang itu, mana yang paling pertama 
terjadi?" la menjawab, "Perang Usairah atau 
Usyair." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Peperangan 'Usyaifah atau'Usairah (1)) 


..Penjelasan. 

jlii\j : Nisbat kepada sebuah tempat 

dimana mereka sampai ke tempat itu, 
Rasulullah pernah sampai di tempat ini 
dengan maksud menghadang kafilah dagang 
kaum Quraisy yang berangkat dari Makkah 
menuju Syam untuk berdagang, untuk 
merebut barang-barang kafilah ini, namun 


rupanya kafilah ini sudah berlalu, dan inilah 
yang memicu terjadinya perang Badar. 


HADITS KE-784 


SH\ & 51 Y*jl J> -Uj -YAt 

g> iSfj SJÜ ^3 cfLj $3. 

Oo* <Ujuu jJ <oX>\j UJju 

( <L»ö- >_>V> VV Al 


Zaid bin Arqam m meriwayatkan bahwa 
Nabi $g| berperang sembilan belas kali, dan 
berhaji setelah hijrah hanya sekali, yaitu haji 
wada.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 


HADITS KE-785 


3* yLz 4JJI X*£- -VAO 

Jpläl jojll £ Sj>j Ui ciiõ :$» 

«Xijfe õ^. Ji ^ 5:^1 # ^ 
jis j&i äu ^Jji ^ 5ju4 iSjj 
Jli p SiJü :J 01 teitJ 

jilfLjAlpäi 

jvl aIe y 

õyjxrM 3 j»l Ä-iilp 5^£ M 'l 

u 5i*i^ S? fejii f i u .seif u; :sj> jül 

:JjJb :JlJ JjJu U :cJ\J ^^11 jjl JjJu 

<fLj Ai ^ 4 &t jpj Sj 


467 








l"l • 'u~ 


ui m pg :cj\5 £ 0*1*4 o£a 

tfj jij ^ 5^ u <o£j]i ^ 

jjjJl p£=> <—Aj T* :Sj^«Jl i_)l^ f"\ .'(j ^jIä-JI 

(jjLy *Jlc 4jjl Jm» 


Mujahid berkata, "Ketika aku dan Urwah 
bin Zubair masuk ke dalam masjid, di sana 
ada Abdullah bin Ilmar m yang sedang 
duduk bersandar ke bilik rumah Aisyah 
sementara di dalam masjid orang-orang 
sedang melaksanakan shalat Dhuha. Kami 
pun bertanya kepadanya tentang shalat 
yang mereka kerjakan, dan ia menjawab, 
'Itu adalah bid'ah.' Kemudian kami bertanya 
lagi kepadanya, 'Berapa kali Rasulullah 
melaksanakan umrah?' la menjawab, 'Empat 
kali, satu di antaranya pada bulan Rajab.' 
Kami pun tidak ingin membantahnya. 

Kemudian kami mendengar suara 
Aisyah @Ummul Mukminin sedang 
menggosok gigi dari balik rumahnya, Urwah 
berkata, 'Wahai ibunda, wahai Ummul 
Mukminin, apa engkau mendengar apa yang 
dikatakan oleh Abu Abdurrahman?' 

Aisyah ® berkata, 'Apa yang dikatakannya?' 

Urwah menjawab, 'la mengatakan bahwa 
Rasulullah äjg melaksanakan umrah sebanyak 
empat kali, satu di antaranya dilaksanakan 
pada bulan Rajab.' Aisyah berkata, 
'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. 
Tidaklah beliau melaksanakan umrah kecuali 
disaksikan olehnya, dan beliau sama sekali 
tidak pernah melaksanakan umrah pada 
bulan Rajab."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umratt' (26), Bab: 
Berapa kali Nabi melakukan umrah (3)) 


-Penjelasan--— 

: ditulis tanpa alif menurut dialek Rabi’ah 
untuk waqaf dengan sukun sebagai pengganti 
kata beri’rab nashab yang bertanwin. 

liii£ 5&1I: Bersiwak. 

xx jlt: Abdullah bin Ümar. 
j&J %: Ibnu Ümar. 

: Hadir bersamanya. 


KEUTAMAAN UMRAH PADA BULAN 
RAMADHAN 


HADITS KE-786 


:j\l &\ C&j -VAI 

is & 4 »» jä 

OÜ Oifž i? U :jj$i I 
(4j& jji ijj 

Siisj & tä :j\ä *2* &*£ 3 }Sj 

2 s .. .♦ g.,» ■» s.? », .*». 

lp- OP ‘4*3 

jll iLa 

( j (j» v-Aj t :•jmjJI O:J tjijUvJl 


Ibnu Abbas m meriwayatkan, Rasulullah 
M pernah berkata kepada seorang wanita 
dari kaum Anshar, "Kenapa engkau tidak 
menunaikan haji bersama kami?" Wanita 
itu menjawab, "Kami hanya memiliki seekor 
unta yang sudah dikendarai oleh suamiku 
dan anaknya, dan ada seekor lagi unta untuk 
menyiram kebun." 

Beliau lantas bersabda, "Apabila bulan 
Ramadhan datang, pergilah umrah. Karena 
umrah di bulan Ramadhan bagaikan ibadah 


468 






haji.' 4 " Atau sebagaimana yang beliau 
sabdakan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Umrah 
di buian Ramadhan (3)) 

-Penjelasan- 

: Dengan menyebut nun pada kata 
dan tidak menyebut õf yang me-nashab- 
kan, ini jarang digunakan, sebagian menukil 
bahwa kata seperti ini adalah dialek sebagian 
orangArab. 

: Unta yang digunakan untuk mencari air. 

: Beri’rab rafa’ karena kata-kata 
ini sudah sempurna. 

JaIu : Menyamai pahal a haji, karena pahala 
memiliki keutamaan seiring keutamaan 
waktu, ini namanya melebih-lebihkan dan 
menyamakan sesuatu yang kurang dengan 
sesuatu yang sempurna sebagai dorongan 
untuk melakukan hai tersebut, jika tidak 
demikian, bagaimana bisa pahala umrah 
menyamai pahala haji? Demikian penjelasan 
Ath-Thaibi. 


SUNNAH MASUK MEKAH DARI 
TSANIYAH ULYA (JALAN ATAS) DAN 
KELUAR DARI TSANIYAH SUFLA 
(JALAN BAWAH) 




HAD1TS KE-787 


(jl 4jJl -YAV 

ht ££ 4% & &\ ä 

(;(Jp 


14 Maksudnya setara dalam hai pahala, sebab pahala itu 
dilipatgandakan karena keutamaan waktu (Shahth Al- 
Bukhärl Tahqiq Muhammad Fu'adAbdul Baqi) 


Ibnu Ümar m berkata, Rasulullah jg keluar 
dari Mekah dari jalur Asy-Syajarah’ 5 dan 
masuk ke Mekah dari jalur Al-Mu'arras u . 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Nabi gš 
keluar melaluijalur Asy Syajarah (15)) 

..--Penjelasan..-. 

: Dari Madinah. 

sjiJjl jyi : Yang ada di masjid Dzulhulaifah. 

Jtjüj: Memasuki Madinah. 

u-jiÜl j* : Tempat persinggahan para 
musafir di akhir malam atau tempat singgah 
secara mutlak untuk para musafir, tempat 
ini terletak di bawah masjid Dzulhulaifah, 
dan lebih dekat dengan Madinah dari pada 
Dzulhulaifah. 


HAD1TS KE-788 

5^ 4Jdl “VAA 

,jjjt ^ i_>U t* ubT te : j *j»-^»-l) 


ibnu Ümar m berkata, "Rasulullah masuk 
(kota Mekah) lewat dataran tinggi dan keluar 
melewati dataran rendah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Masuk 
Mekah dari mana (40)) 

—..Penjelasan.— 

diii &Ül : Tempat beliau singgah dan 
selanjutnya turun menuju Ma'la dan kuburan 
penduduk Makkah di samping Mihshab. 

15 Yakni yang berada di sisi masjid Dzulhulaifah (Shahlh Al- 
Bukhärf Tahqlci Muhammad Fu'ad Abdul Baqi ) 

16 Tempat singgahnya musafir di penghujung malam. Yaitu 
bagian bawah masjid Dzulhulaifah yang lebih dekat 
dengan Madinah ( Snahlh Al-Bukhärt Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Baqi) 


469 











: Celah di gunung atau jalan tinggi di 
gunung, celah ini sulit didaki, laiu diratakan 
Mu’awiyah, dan dilanjutkan Abdul Malik, 
setelah itu Al-Mahdi, berikutnya jalan ini 
lebih diratakan lagi pada tahun 811 Hijriyah, 
setelah itu lebih diratakan lagi pada masa 
Sultan Mesir, Malik Muayyad sekitar tahun 
820 Hijriyah. 

jiill &D l: Yang ada di dataran rendah Makkah 
di dekat pintu Syubaikah, pintu gerbang 
kawasan ini dibangun pada abad VII Hijriyah. 


dari Kada ' 17 dan keluar dari Kudan 18 melalui 
dataran tinggi kota Mekah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Keluar 
Mekah dari mana (41)) 

-Penjelasan-- 

'AjŠ : Nama Arafat atau sebuah gunung di 
dataran tinggi Makkah, dari tempat inilah 
Nabi jgg memasuki Makkah. 

\‘J> : Sebuah gunung di dataran rendah 
Makkah di rute Yaman. 


HADITS KE-789 


5' 4&t (S?j vio^ ~VA^ 

& Jlf l3 cfLj ^ 


õ* 0^ l>* <»y»-t) 

(*£a 

Aisyah 33 berkata, "Nabi §§ ketika datang 
ke kota Mekah, beliau memasukinya lewat 
dataran tingginya dan keluar melewati 
dataran rendahnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Keluar 
Mekah dari mana (41)) 


HADITS KE-790 


J -* 7 cSfj “VV 

D* P® J*-* «j&y iS® 1 ^ 

Cr* 0^ ij - sgA-l <*^»-t) 

(*£• 


Aisyah meriwayatkan bahwa pada Fathu 
Mekah Nabi ££ memasuki (kota Mekah) 


KETIKA AKAN MASUK KOTA MEKAH, 
DISUNNAHKAN BERMALAM Dl DZI 
THUWA, MÄNDI KETIKA AKAN 
MASUK, DAN MASUK PADA SIANG 
HARI 


HADITS KE-791 

oU : jlfl t L ^ l g. 4A)t jjI ~VM 

Ji isjs .fLj 

&& .iii 

jt Jj».J «-Aj M fo :j 

OM 


Ibnu Ümar berkata, "Nabi bermalam di Dzi 
Thuwa 19 hingga pagi, baru kemudian masuk 
ke kota Mekah." Ibnu Ümar juga berbuat 
demikian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Masuk 
Mekah siang atau malam (39)) 


17 Gunung di dataran tinggi kota Mekah dan Nabi jg masuk 
Mekah darinya (Shahih Al-Bukhäri Tahqiq Muhammad 
Fu'ad Abdul Baqi) 

18 Gunung di bagian bawah Mekah di jalur Yaman [Shahih 
Al-Bukhäri Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi) 

19 Lembah yang berada di dekat dengan Mekah di jalur 
Tan'im dan dHamanya terdapat masjid Aisyah. (Shahih Al- 
Bukhšrt Tahqiq Dr. Musthana Dib Al-Bugha 2/570) 


470 






.Penjelasan. 

& : Sebuah tempat di pintu Makkah, bagi 
yang hendak memasuki Makkah, dianjurkan 
mändi di tempat ini. 


HADITS KJE-792 

5 - St, 5? > • i , • * * * 

4JJI Jl « yS. 4ü\ CoA>- 

S" * * ' * *\* 1 • ■? !" •ci?' - *T" 

Ujš? 0® 

*1 " ****** * $ ^ \\ ? ^ •* * 
pJju 

jp aus fLj ^ äi 4ii gpj 
i#aJj *p «5$ Üalic- 

iJilifr ÄlS"I Jp ilUi JiLl 

^C- A !(3 (jljlivJI 

(|>i L^ 4))l ^ ^ j^JI l( J | $31 OjJll 


Abdullah bin Ümar @8 menceritakan bahwa 
Nabi 3 g singgah di Dzi Thuwa dan bermalam 
di sana sampai Shubuh dan shalat Subuh 
di sana ketika beliau mengunjungi Mekah. 
Tempat shalat Rasulullah jg tersebut posisinya 
pada sebuah bukit besar, bukan pada posisi 
di mana sekarang di bangun masjid, akan 
tetapi pada dasar bukit tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' ( 8 ), Bab: Masjid 
yang berada di jalan-jalan Madinah dan 
tempat-tempat yang Nabi $5 shalat di 
dalamnya (89)) 


..Penjelasan.-.- 

LŠ \: Tempat yang lebih tinggi dari sekitamya 
atau bukit yang terdiri dari sebuah batu besar. 


HADITS KE-793 


& ^ õ\ ^ ** " V ' r 

^ 

j õä# £&\p- ^1 (3S 

^ {£> <S $ 

ji \y& ^ . 5 i$pi 

c&\ oaas 

,jJl Jo-LJ.1 i_jLi A\ :»^La)l tjbS” A :j 
(p l i^j 4I1I o^il jjl» 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Nabi pernah menghadap jalan di gunung 
memanjang yang menuju ke arah Ka'bah. 
Laiu beliau mendirikan masjid yang di bangun 
di sebelah kiri di ujung bukit. Tempat shalat 
Nabi letaknya di bawah bukit yang hitam. 
Jarak tempat itu dari tebing tersebut kurang 
lebih sepuluh hasta. Dan jika kamu shalat 
menghadap dua jalan ke gunung tersebut 
maka tempat tersebut berada di tengah 
antara kamu berdiri dengan Ka'bah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' ( 8 ), Bab: Masjid 
yang berada di jalan-jalan Madinah dan 
tempat-tempat yang Nabi 5 gš shalat di 
dalamnya (89)) 


..Penjelasan. 

£5 #: Jalan menuju gunung. 


471 












SUNAH LARI-LARI KECIL DALAM 
THAWAF DAN UMRAH 

HADITS KE-794 

<UJl £jl doj> -VM 

** •*» 

J5&1 cJu Ju; iSi JJ&i^> 
5 ^ 4 «&$ ^ 4 i| jj^i 

š3^ii3 iUji & Ju; ,jLJi ^ jlIõ 

lij ii~JL <_>U> «_>U yr t-ibS* to (jJjUwll «>,>() 

(^" di gji 0' J«õ 


Ibnu ümar ass meriwayatkan bahwa apabila 
Nabi jgš thawaf di Ka'bah, beliau berlari-lari 
kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan 
biasa pada empat putaran lainnya. Beliau 
juga berjalan cepat di Bathn Al-Masil 20 ketika 
sa'i antara bukit Shafa dan Marwa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
di ka'bah ketika datang di Mekah sebelum 
pulang kerumah (63)) 

.Penjelasan.-. 

4^4: Raml (berlari kecil). 

Jijjl: Berlari kecil. 

: Berjalan cepat. 

jLJll : Lemb ah yang terletak di antara Shafa 
dan Marwa sebelum mencapai mil hijau yang 
tergantung di rukun Masjid hingga mencapai 
dua mil hijau yang saling berhadapan, salah 
satunya berada di halangan Masjid dan yang 
satunya lagi berada di rumah Abbas. 

jlu beri’rab nashab sebagai zharaf. 

: Sa’i. 


20 Bathn Al-Mastl ialah nama lembah. Sekarang tempat itu 
ditandai dengan lampii hijau pada setiap ujungnya. Di 
tempat itulah jamaah haji berlari kecil ketika sa'i. 


HADITS KE-795 


, 5 - «. > * * 


tl«j! fr 4l)l Cs^_) -V^o 

*• 


<Xi jjJj JJ aX)1 ^9 4ll Jj 
a&Aj jSj iil (JlJ 

sjüJj JJ &\ ^J1 

j; u i^J 5^ J&i» äjÄi yij; ji 
ijliji 5? jLijife ö \ fJj. 

(jjujll »ju jlf <—>U oo :^l tjlsS” to 


Ibnu Abbas m berkata, "Rasulullah jg dan 
para shahabatnya datang mengunjungi 
Ka'bah. Kaum Musyrikin berkata, 'Sungguh 
akan datang kepada kalian orang-orang 
yang lemah karena diserang penyakit demam 
kota Yatsrib.' Maka, Nabi memerintahkan 
para shahabatnya agar berlari-lari kecil pada 
tiga putaran pertama thawaf dan berjalan 
biasa antara dua rukun (rukun Yamani 2 ' dan 
Hajar Aswad 22 ), tidak ada yang menghalangi 
beliau memerintahkan para shahabat berlari- 
lari kecil untuk semua putaran, selain untuk 
menjaga kekuatan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bagaimana memulai jalan cepat (55)) 

-Penjelasan---.. 

‘r&j : Melemahkan mereka. 

vjo : Kata ini ghairu munsharif, nama 
Madinah di masa Jahiliyah. 

: Maksudnya thawaf di sekitar Ka'bah. 

: Dua rukun Yamani, di mana di bagian 
ini kaum musyrikin tidak melihat mereka, 

21 Salah satu sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. 
Rukun Yamani terletak sebelum sudut Hajar Aswad dalam 
putaran thawaf. Kita dianjurkan mengusapnya ketika 
melaksanakan thawaf. 

22 Batu hitam yang terletak pada salah satu sudut Ka'bah. 
Dari Hajar Aswad inilah, thawaf dimulai dan diakhiri. 


472 








karena kaum musyrikin berada di sisi Hajar 
dari arah Qaiqa'an. 

• Mashdar abqa, artinya merasa iba 
pada seseorang, hanya saja ibqa' tidak pas 
untuk menghalangi Nabi jyg melakukan 
thawaf dengan berlari-lari kecil, untuk itu 
harus ditakwilkan sebagai kehendak atau 
semacamnya, maksudnya tidak ada sesuatu 
pun yang menghalangi Nabi ^ untuk 
memerintahkan berlari-lari kecil pada empat 
putaran pertama, selain keinginan beliau 
untuk merasa iba pada mereka. 


HADITS KE-796 


4 1 4Ä uA Oiu 

cS? ^ »l*- U oU A* obS" to 

(ij^lj U-Jl 


Ibnu Abbas ag berkata, "Rasulullah g§ 
berjalan cepat ketika thawaf di Ka'bah dan sa'i 
antara Shafa dan Marwa untuk menunjukkan 
kekuatannya kepada kaum musyrikin. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji"( 25), Bab: Tentang 
sa'i dari Shafa ke Marwa (80)) 


SUNAH MENGUSAP RUKUN YAMANI 
DAN HAJAR ASWAD DALAM THAWAF 


HADITS KE-797 


U : j\3 &\ -S\S 

•'piu * Sr. 


-'d ' 


jlij % õli, ;i ^jjl fSUil o 5 > : 
\ 40 Lj fLj * 3 *. Äi ^ii ojfj iü 

(• gJ-t vV # V «_ib$T t o ) 


Diriwayatkan dari Ibnu Ilmar m, ia berkata, 
"Aku selalu mengusap dua rukun (rukun 
Yamani dan Hajar Aswad) baik ketika susah 
atau mudah, sejak aku melihat Rasulullah jg 
mengusap keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Jalan 
cepat dalam haji dan umrah (57)) 


HADITS KE-798 


^ -YU 

OwSJl \JjJt sjšj :JlS iil 

H iii i jiS .õtfjVi 414 žyiü 

oU^jll jüi j&Z 

Yl cjL ^ <_ib5* to 


Hadits Ibnu Abbas m . Diriwayatkan dari 
Abu Tsa'tsa' bahwa ia berkata, "Tidak layak 
seorang menghindari sesuatu dari Ka'bah. 
Sedangkan dahulu Mu'awiyah selalu 
mengusap seluruh rukun." Maka berkatalah 
Ibnu Abbas kepadanya, "Yang diusap hanya 
dua rukun ini (rukun Yamani dan Hajar 
Aswad)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang tidak mengusap kecuali hanya dua 
rukun Yamani (59)) 

.Penjelasan.-. 

^ jJj : Maksudnya siapapun tidak 
sepatutnya takut (pada Baitullah). 

oli» S : Yang ada di sisi Hajar 
Aswad, karena keduanya tidak dibangun 
sesuai pondasi-pondasi Ibrahim, sehingga 
keduanya sama sekali bukan rukun. 


473 







SUNAH MENCIUM HAJAR ASWAD 
SAAT THAWAF 


HADITS KE-799 

1 


jl SU- iil «ilfr 4Jjl 

Ollf flif jj: jOl «£&! >Ai 

Äi 5^1 iJvj jf VjIj S 

j jSo l< <_jL o* :^-| to :j 

(*-Sl 


Diriwayatkan dari Ümar m bahwa ketika 
menghampiri Hajar Aswad, ia menciumnya 
laiu berkata, "Aku tahu, kau hanyalah batu 
yang tidak membahayakan dan tidak 
berguna. Kalau aku tidak melihat Nabi 
menciummu, aku tidak akan menciummu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Haji " (25), Bab: Tentang 
Hajar Aswad (50)) 


dengan mengendari unta dan mengusap 
Hajar Aswad dengan tongkat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Mengusap rukun Yamani dengan tongkat 
(58)) 


-.Penjelasan.. 

: Tongkat dengan kepala melengkung. 


HADITS KE-801 


(J| öj&i :cJÜ - j 

0 :jvž sgäi? yt .jlij iil <il 

ii .citi cJg jjia 8 \jj ^ 

lyU tCw3l jl ^ JlC- 4JJI ji 

jJÜ-J# jj£JU 

* p ~ ~ 

(j VA A 

(<UJ jÄ—ii 


BOLEH THAWAF DENGAN 
MENGENDARAI UNTA SERTA 
MENGUSAP HAJAR ASWAD DENGAN 
TONGKAT 


HADITS KE-800 

ji ^Ul : jll £j| itoA.-v -h" 

r&ijw jp ^jii ^ äfbj ^ Ai 


Ibnu Abbas m meriwayatkan, ia berkata, 
"Pada waktu haji wada', Nabi thawaf 


Ummu Salamah berkata, "Aku mengadu 
kepada Rasulullah ^ bahwa aku sakit. Beliau 
bersabda, Thawaflah di belakang orang 
dengan berkendaraan.' Aku pun melakukan 
thawaf, sedangkan Rasulullah jg shalat di 
sisi Ka'bah dengan membaca; wath-thõr wa 
kitäbim-masthui iS (Demi bukit, dan Kitab yang 
ditulis).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' (8), Bab: 
Memasukkan unta ke dalam masjid karena 
suatualasan (78)) 

---Penjelasan- 

;££lf: Aku sakit. 

: Yaitu membaca surah Ath-Thür. 


474 


23 Surat Ath-Thür 









SA’I ADALAH RUKUN HAJI, TIDAK 
SAH BILA DITINGGALKAN 


HADITS KE-802 

dj| «Sjy. jx i£o,y- -A*f 

^ äi ^ji 

jU 5 j 3 jCS äi jy coljl : jl 3 l iJ-y- 
cJi ^ äiji^ ŽJPI3 &» 51 ) 

döfM (% JJ6 if 

rüjfc viJVil U* JjfijSl äf \5i o^f j> 
o? *3* ^ sa ci£ j ^5 cr ciir jS .V? 
jtiSV i ä •** cjyi di u* jjjl ^ 

cõ^j cs\j£j 5j^ ijiif 

^ di <05^13 aiw Ä !&£ 0? oiv* 
õa jiy a 3 a äi äi jj^j gfc. fSc^i 

5- sj^iij Oiu op jd äi jjiS 

££ Sü j 2 äi j? c^i £. 0 ^ 

(U^Jj^oid^ 

!■» j J«Jb <_>li V :»<_»bS* : j 4^».t) 

(g^jj* 5 * 


Hadits Aisyah dari Urwah, ia berkata, 
"Aku pernah bertanya kepada Aisyah ®, istri 
Nabi jg saat itu aku masih muda, 'Bagaimana 
pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala: 
Sungguh, Shafa dan Marwa adalah sebagian 
dari syi'ar-syVar Allah. Barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa'i antara keduanya. Kalau aku berpendapat 
bahwa seseorang tidak apa-apa tidak thawaf 
(sa'i) antara kedua bukit itu.' 


Aisyah & berkata, 'Bukan begitu. Bila 
maksud ayat ini sebagaimana yang kamu 
katakan, tentu tidak berdosa orang yang 
tidak meiaksanakan sa'i antara keduanya. 
Sungguh, ayat ini turun berkenaan dengan 
kaum Anshar. Dulu, mereka berniat haji 
untuk patung Manat (yang mereka sembah) 
di daerah sekitar Qudaid. Dan mereka 
khawatir berdosa bila sa'i antara bukit Shafa 
dan Marwa. Setelah Islam datang, mereka 
menanyakan hai itu kepada Rasulullah gj. 
Kemudian, Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
Sungguh, Shafa dan Marwa adalah sebagian 
dari syi'ar-syi'ar Allah. Barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan 
sa’i antara keduanya. 1 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Yang 
dikerjakan dalam umrah apa-apa yang 
dikerjakan dalam hari (10)) 

--Penjelasan.—. 

jSUi : Jamak sya'irah, artinya tanda, 
maksudnya tanda-tanda manasik. 

<Sj \'%: Aku tidak mengira. 
sl£i: Nama berhala. 
jii: Sejajar. 

iii* : Sebuah tempat di antara Makkah dan 
Madinah. 

5^ : Yaitu takut dosa saat thawaf karena 
keyakinan mereka, atau menjaga diri dari 
hai tersebut demi menjalankan thawaf, 
atau menahan beban sai ah saat thawaf dan 
mereka anggap thawaf antara Shafa dan 
Marwa berdosa. 


HADITS KE-803 


cJU«: J15 ilj *j£> ££> i—A*r 

LUüi op jüo äi jjl cJfji $ cIii 


475 






/u^i^-oläi JM,# 

■SiS" •? *1 


(1)1 Jp U aJJ|^ 3 (U$J (Jjpaj oi aJlc. 

G iii ü glL :cJü ijpij iIIjij J>j£ S 
* 2 i tjäjf u? «Üir j 5 jii oi .^f õil 

U$j St Oi <ul& ^U>" St cJl 
ojl« 544 ÕI jS i$? gi-ft'i 4 cJjif 
.jliÜl 3 j * l£jJul 551 ? £|JI £&l£jl s£J 
«jP5 illiu Jj£ oi jrf y 6& 
t fLj äi ju» äi ipU 5H1 lüö 
oi i!? iljäi jjlj u :5i\l .iüS ^ 

Ol) (J 1x5 Üll jjiil lilli õif 

«Ä-iSU cJll .Sj*5ll (4AJl j5l*A O* ®Jj^5 lill 

J55L1 fLj äi ju» äi jpjo^^j 

J 4 ).uä 05&13# 6? A^t .uiS 

*i M i jS (aJaAi ^5 4 >jJi 

«■ * * ^ *• #* 

->■»• - > •> ,, j! ■?,<"«, •:, s< - 4 s,i • ^ 

.4 ZAy) c05 U JlxJ Ijüb Oj :JU3 <o^j5l A** 

õi õj^^i (tM jii õf *^J ****-• -*2j 

(õUIj j$a 0^ oS ‘^UaU oJ?i jJa Stl tšiili 

äi;SS tüli .53^15 olu ^ ojijS 5^ 

®Jj^!5 lüli jüj <c«^3Ij <jtj£lt (J 1x5 

illiu Jjiw 1!? äi jJS3 £ =5^ .s$2i 4 
/L: fö c^u J5&1 jjii äi ol3 ‘š3P!5 
illiu Jjfii 61 ^ 0- Uje Jtf <\ilii 
Of Sjpg illil oj) JU 3 äi o/ü Sjp\j 

•^'-(ä ijliž 


o£>3l Cj cJjl Sft 1 oÕA £UÜ ::>J j?i jlS 
!&£ Oi ÕivS 55? Õ^Vä. :U 4 Ž 
?5 S&E oliij .05^5 villu j&iiu 
oi ^i of i % !&S ö \ 

lilli j£jõ jjj 1 C~.il b Ü5&U^I (J 1x5 4jül 
cliu ulu diiSj?S 

Vasall c-»\j *t3 

(iili J\*i ,y* tU»-j 


Urwah meriwayatkan, aku bertanya kepada 
Aisyah ^, "Bagaimana pendapatmu tentang 
firman Allah Ta'ala: Sesungguhnya Shafa 24 
dan Marwa iS adalah sebagian dari syi'ar - 
syi'ar Allah. Barang siapa yang beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i anlara 
keduanya. (Al-Baqarah 158), dan demi Allah, 
seseorang tidak berdosa bila tidak berthawaf 
(sa'i) antara bukit Shafa dan Marwa." 

Aisyah berkata, "Pendapatmu keliru 
wahai keponakanku. Bila tafsiran ayat 
tersebut sebagaimana yang kau katakan, 
berarti benar tidak berdosa orang yang tidak 
melaksanakan sa'i antara keduanya. Akan 
tetapi ayat ini turun berkenaan dengan kaum 
Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka dulu 
berihram dengan menyebut nama berhala 
Manat yang mereka sembah di Musyallal. 
Dan mereka merasa berdosa bila lantas 
melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan 
Marwa. Setelah masuk Islam, mereka pun 
menanyakan hai itu kepada Rasulullah žg, 
'Wahai Rasulullah, kami merasa berdosa 
bila melaksanakan sa'i antara bukit Shafa 
dan Marwa.' Maka kemudian Allah Ta'ala 


24 Bukit di Mas'a. Dari tempat ini sa'i dimulai. Jaraknya 
dengan bukit Maiwa kurang lebih 450 m. 

25 Satu dari dua bukit di tempat sa'i. Marwa tempat 
berakhimya sa'i. 


476 



menurunkan ayat: Sesungguhnya Shafa dan 
Marwa adalah sebagian dari syi'ar-syi'ar 
Allah.'" 

Aisyah m berkata, "Rasulullah jgg telah 
mencontohkan sa'i antara kedua bukit 
tersebut. Maka, tidak ada seorang pun yang 
boleh meninggalkannya 

Zuhri—perawi hadits—berkata, "Kemudian 
aku kabarkan hai ini kepada Abu Bakar bin 
Abdurrahman." la pun berkata, 'Ini adalah 
sebuah ilmu yang belum pernah aku dengar 
sebelumnya. Yang aku dengar dari ahli 
ilmu—selain Aisyah—menyebutkan bahwa 
orang-orang yang dulu melaksanakan ihram 
dengan menyebut nama berhala Manat 
mereka juga melaksanakan sa'i di bukit Shafa 
dan Marwa. Ketika Allah dalam Al-Qui^an 
menyebutkan thawaf di Ka'bah tapi tidak 
menyebutkan sa'i di bukit Shafa dan Marwa, 
mereka bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai 
Rasulullah, kami sudah melaksanakan thawaf 
(sa'i) di bukit Shafa dan Marwa, tapi Allah 
menurunkan ayat tentang thawaf di Ka'bah 
dan tidak menyebut Shafa, apa kami berdosa 
bila melaksanakan sa'i di bukit Shafa dan 
Marwa?' Laiu Allah Ta'ala menurunkan ayat: 
Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah 
sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah!" 

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, 
"Aku mendengar ayat ini turun untuk dua 
golongan orang tersebut. Yaitu, orang- 
orang yang merasa berdosa karena pernah 
melaksanakan sa'i di bukit Shafa dan Marwa 
saat mereka masih jahiliyyah, dan orang- 
orang yang pernah melaksanakannya namun 
merasa berdosa bila melaksanakannya 
kembali setelah masuk Islam karena Allah 
hanya menyebutkan thawaf di Baitullah dan 
tidak menyebut Shafa hingga kemudian Dia 
menyebutkannya setelah memerintahkan 
thawaf di Baitullah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Wajibnya 
lari kecil dari Shafa ke Marwa karena 
dijadikan sebagai dari syiar-syiar Allah (79)) 

..Penjelasan... 

j liiJl : Bukti untuk sa’i, Shafa aslinya 
adalah jamak kata shafat, artinya hatu besar 
dan hatu licin, Marwa makna aslinya adalah 
hatu puhh mengkilap. 

: Dosa. 

: Aslinya , ta' diganti tha’ karena 
makhraj-nya mirip, laiu tha’ dimasukkan ke 
dalam tha’. 

: Aus dan Khazraj. 

j 

5ji« : Mereka melaksanakan ibadah haji, »&1 
: jar dengan fathah karena ‘alamiyah dan 
ta’nits, disebut Manat karena hewan-hewan 
kurban diharapkan disembelih di sana, 
Manat adalah nama sebuah berhala di masa 
Jahiliyah. 

iit\šS \: Kata sifat Islami untuk Manat. 

Jlilt : Sebuah celah tinggi di atas kawasan 
Qadid. 

: Menjaga diri dari dosa. 
jJ j : Diwajibkan. 

: Antara Shafa dan Marwa. 


HADITS KE-804 

■f ?. . • t - i 


• * ** * . y iii^ ° # ^ , , 

j& 4JL £. <Ull tiUU jj - A*l 


jjjš’ 1 ciiUU jj : J13 

JA cSi \fii p :jvl &> 

ijP \5 j\) äi jjii jUä 

äi JA 

(UgJjÄjifjt 


477 






üy A*. L» h3 a»^i) 

(;j^Uj LLdll 

Hadits Anas bin Malik sss dari Ashim, ia 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik 
m, 'Apa kalian tidak suka melaksanakan sa'i 
di bukit Shafa dan Marwa?' 

la menjawab, 'Ya benar, karena itu bagian 
dari syi'ar-syi'ar jahiliyyah 24 hingga kemudian 
Allah menurunkan ayat: Sesungguhnya 
Shafa dan Marwa adalah bagian dari syi'ar- 
syi'ar Allah. Barang siapa yang beribadah 
haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya."' (Al-Baqarah: 158). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
Sa'i antara Shafa dan Marwa (80)) 

.Penjelasan... 

: Tanda-tanda yang mereka 
gunakan untuk beribadah. 


ORANG YANG HAJI DISUNNAHKAN 
TERUS MENERUS MEMBACA 
TALBIYAH HINGGA MELEMPAR 
J AMR AH AQABAH PADA HARI NAHR 


HADITS KE-805 
\*t ! i i i «ü. * 


'jv üP Oi 

:j \3 AjI ijjj gj £jl 

i* fLj ÄI Al ^ 

fLj äi iffi co\l> 

fi J \3 $ 2 j 5 y 3 i õjS 


26 Tanda-tanda yang digunakan beribadah oleh kaum 
Jahiliyah {Shahth Al-Bukhärt Tahqiq Muhammad Fu’ad 
Abdul Baqt). 


\ty0j AA& C«i». Sl) 

tiUUl õ^LäJI : j\5 Al S^LäJl cJuü 

jf Ji c^Lj ä äi Ja äi Agl 

^0 Al JjJaj jixill ÕyJ p tjAi tllJSjlJI 

Jü #IjA jjuõj aAc- aü! 
4ÜI JJ-*) 0* ^ 

iii 


(^J OK (Jjjdt >A ! jA' ? 0 : <i 0 


Usamah bin Zaid ss® berkata, "Aku 
membonceng Rasulullah sü dari Arafah. 
Ketika sampai di bukit sebelah kiri dekat 
Muzdalifah, beliau singgah laiu buang air 
kecil. Setelah selesai beliau datang laiu 
aku kucurkan air wudhu untuk beliau. Beliau 
pun berwudhu dengan wudhu yang ringan 
(tidak seperti biasanya). Laiu aku bertanya, 
YVahai Rasulullah, apakah kita akan shalat 
di sini? Beliau menjawab, 'Shalat nanti saja.' 
Rasulullah jgjj laiu menaiki tunggangannya 
hingga sampai di Muzdalifah laiu shalat di 
sana. Pagi harinya, Al-Fadhal membonceng 
Rasulullah ^ di daerah Jama.'" 

Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas m 
mengabarkan kepada saya dari Al-Fadhal, 
bahwa Rasulullah ^gterus-menerus membaca 
talbiyah hingga sampai di Damrah (tempat 
melempar jamrah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Singgah 
di tempat antara Arafah dan Muzdalifah (93)) 

-Penjelasan- 

diy;: Aku naik di belakang beliau. 

sjüSjiJl : Di dekat Muzdalifah. 

£ljt : Menderumkan hewan tunggangan 
beliau. 

Ji»ül : Naik di belakang beliau. 


478 








0- Il ic. : Pagi hari di mana pada malamnya 
shalat maghrib dan Isya dijamak, maksudnya 
pagi hari Nahar. 

: Jumrah aqabah. 


MEMBACA TALBIYAH DAN TAKBIR 
KETI KA BERANGKAT 
DARI MINA KE ARAFAH 


HADITS KE-806 

? • a * X 


«<3^1 ü.' # j* 

iO\i> jj j* j* cjfo: jtf 

faif aliSJl j* 

jCj S ijJLÜl 5^ :jll jfcj ÄI 


BERTOLAK DARI ARAFAH KE 
MUZDALIFAH SERTA SUNAH 
MENjAMAK MAGHRIB DAN ISYA Dl 
MUZDALIFAH 


HADITS KE-807 

$£j gl :j\5 £J J> &C\ -A*V 

iSj Ji ^ ^ fLj äi 4Xst 

ity!eQ\ jüj lljä ju «J\ll jJi euuäJU 

viUUl S^LaJl :JlIl 4jjl G stiilil cJub 

£lS Ü.jHi JjS «UJSjJl jlf Üll cl5jl 

••'ii ^ il ,?ni iu si .V.ü 


«<• »»* < ^ 


£UI ju iu jjull ^^3 (Sallil OvLil ju <£j*bjl! 

•J ^ ^ li ^ Il ^ A I • ** .• ^ » ^ • | ^ 

£l~.j t-Aj “I <_jUS” t 


^\A <_Ai I? i^jjuaJI <yl & VT :j (jyliiJI <*-,».t) 

(«> J1 Iac. lijj 

Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi 
meriwayatkan, ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik tentang talbiyyah, 
saat itu kami berdua sedang berangkat 
dari Mina menuju Arafah, 'Bagaimana 
kalian melaksanakannya bersama Nabi 
jg?' la menjawab, 'Di antara kami ada 
yang membaca talbiyyah dan hai itu tidak 
diingkari, seila ada juga yang bertakbir dan 
hai itu juga tidak diingkari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari Rayd' (13), 
Bab: Bertakbir selama hari-hari berada di 
Mina dan keesokan harinya berangkat ke 
Arafah (12)) 


Usamah bin Zaid meriwayatkan, ia berkata, 
"Rasulullah $Sj bertolak meninggalkan Arafah 
hingga setelah sampai di lembah (jalan di sisi 
gunung) beliau turun untuk buang air kecil, 
kemudian berwudhu namun dengan wudhu 
yang ringan (tidak seperti biasa beliau 
kerjakan). Aku bertanya, 'Apa kita akan shalat 
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Shalat 
nanti saja.' Beliau laiu menaiki kendaraannya 
hingga sampai di Muzdalifah 27 laiu turun dan 
wudhu secara sempurna, kemudian iqamah 
dikumandangkan dan beliau shalat Maghrib. 

Kemudian orang-orang menambatkan 
unta-unta mereka pada tempatnya, laiu 
iqamah Isya dikumandangkan dan beliau 
mengerjakan shalat Isya tanpa mengerjakan 
shalat yang lain di antara keduanya." 


27 Satu tempat mabit yang terlelak antara Arafah dan Mina. 
Di tempat ini, jamaah naji diwajibkan mabit. Muzdalifah 
disebut juga dengan Masy'arii Haram 


479 




(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/' (4), Bab: 
Menyempurnakan wudhu (6)) 

..Penjelasan- 

g *: kembali. %£ : Tidak bertanwin (ghairu 
munsharifl karena ia adalah nama waktu, 
tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. 

t-JjJlj: Rute yang biasa dilalui untuk haji. 


HADITS KE-808 

T * "ti- » " s-i-f * • - 

<s l j£* AjtUtl -A*A 

äii 4ii jji; 14 . Ofj 

Ja jfs &. ^3jji fLj 

jõi .A>j bj9 jjuO 

iijC ^ j lijji_JI v_ilj V r^A-l ijIsT f0:j tijUül <*.^i) 


Urwah meriwayatkan, ia berkata, "Usamah 
ditanya saat aku dudukdi sisinya, 'Bagaimana 
Rasulullah berjalan saat haji Wada' ketika 
bertolak dari Arafah?' la menjawab, 'Beliau 
berjalan dengan sedang (tidak lambat tidak 
cepat) dan bila menemui daerah lapang, 
beliau berjalan dengan cepat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Berjalan 
dengan cepat dari Arafah (92)) 

--Penjelasan-- 

oie-: Pulang meninggalkan Arafat menuju 
Muzdalifah, disebut dafan karena orang- 
orang berdesakan kala pulang meninggalkan 
Arafah, hingga mereka saling mendorong 
satu sama lain. 

Jiill ‘jJ* : Beri’rab nashab sebagai mashdar, 
'inaq artinya perjalanan yang tidak lamban 
juga tidak cepat. 

: Maksudnya lapang. 


J^: Beijalan cepat hingga sampai tujuan. 


HADITS KJE-809 


Al j U yjjf -J\ -A‘*V 

6>21 ^ ££& {Lj & Al 


- t. 


uiipi 

plj 1^4* M ljIj :£?jl-l ro :j *a-p-t) 


Abu Ayyub Al-Anshari meriwayatakan 
bahwa pada waktu haji Wada', Rasulullah 
|gj menjamak shalat Maghrib dan Isya di 
Muzdalifah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Menjamak 
dua shalat dan tidak shalat sunnah (96)) 

—.---Penjelasan.. 

»t<* gjjj uiyJl ^lijli jj ■ \ : Tidak shalat 
nafilah di antara Maghrib dan Isya’. 


HADITS KE-810 


4JJl jJ-i 5^ :Jll jil -AV 

£ «->1; Nr :>^Loll juüj o ikS" NA «j- /-I) 


Diriwayatkan dari Ibnu Ümar as», ia berkata, 
"Bila tergesa-gesa dalam perjalanan, Nabi 
menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya." 


480 












(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalaf 
(18), Bab: Menjamak Maghrib dan Isya ' 
dalamsafar (13)) 


SUNAH MENDAHULUKAN ORANG- 
ORANG LEMAH DAN KAUM WANITA 
SEBELUM KEADAAN BERJEJAL 


.Penjelasan. 

oü Jamak ta’khir. 

jll\ % li tSj: Ketika mempercepat peijalanan. 


SUNAH SHALAT SHUBUH SAAT 
MASIH GELAP Dl MUZDALIFAH 


HAD1TS KE-811 


doVj U :J\3 4)1 ~b\\ 

jjju «jJuj a Jla 4)1 

ijIj M t—>tS" fo 


^ i « 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, ia 
berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah 
3 g shalat bukan pada waktunya kecuali dua 
kali, yaitu ketika beliau menjamak shalat 
Maghrib dan Isya, serta melaksanakan shalat 
Fajar sebelum waktunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Kapan 
shalat Subuh di Muzdalifah (99)) 

.Penjelasan. 

ow £*£: Jamak ta’khir. 


HADITS KE-812 

lS)Ji :cJ\l (I 4 I& 4)1 (sfej 

jdlj 41* äi AjS» ci&lil «žlJSjii 

•, • ci*. |5|, - -r*- • f L** + 

CODj A,nlä> Jis £jJu jl oJj—j 

«^üJl J-J COI3JL3 «V 4 J jib «AJLhj 

5 ?j$ ££$ yi 1^1 cšfj 

fLj 41 c. äi 4 )i ciifol 6 j?i 

t , t^ • ^Ti i ^ f ^f 1 ^ a f'' • 1 | ^ 

Aj ^ u>l CJ^Uaul Uj 

*1>1 Uuula *_>U t—r* : j uSjlitJl K>-ji^i) 

(JA 


Aisyah ^ berkata, "Ketika kami di 
Muzdalifah, Saudah & minta izin kepada 
Nabi jgjj untuk berangkat (ke Mina) terlebih 
dahulu sebelum sesak oleh orang-orang 
yang berangkat. Karena dia termasuk wanita 
yang lambat jalannya, beliau mengizinkan. 
la pun berangkat sebelum manusia berjubel, 
sementara kami tetap tinggal di sana hingga 
pagi hari. Kemudian kami bertolak (dari 
Muzdalifah) bersama beliau. Sungguh, 
andaikan meminta izin kepada Rasulullah ^ 
seperti yang dilakukan Saudah itu lebih 
aku sukai dari apa pun yang menyenangkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "1 Haji " (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 

-Penjelasan- 

£5 jj õf J \y : Bergerak menuju Mina. 

u-lEM illü : Sebelum orang-orang berjubel, 
karena saat itu orang-orangsaling mendorong 
karena berdesakan. 


481 












HADITS KE-813 
^ ^ 

(»lo.ia' Jjrf 4j)\ •£*£> ^S> pImuI (^OaA^ “AW 

«AjLbJjl JÜ-Cr ä> 4j£J cJJj \^>t 

JA u :cJl3 |U A£U* c%Uad <£^a> CU*l2j 

ji «Jtl p U.& <ihs ü :cji _^žii õli 

•džjü ij^jü rcjtf jUü :cjl J^lil yfc 

cJl^3 Col>j ju <5j*eU c-aj U-JžwJ 

JJ S ^i \S13f u ;££ u $ oül igjU äg^Ji 

äi iil jpj 0| $ £ «J\s lilfe 

<JlaI <Ju ■Ja ijM i_jL ^A :^J-l t_>US” ?# :j ifjUnJt *»^>.t) 

(J^ 


Diriwayatkan dari Asma' bahwa ia berhenti 
pada malam hari di Muzdalifah laiu ia 
mendirikan shalat sejenak kemudian berkata, 
"Wahai anäkku, apakah bulan sudah tidak 
terlihat?" Aku jawab, "Belum." la pun kembali 
shalat sejenak laiu berkata, "Wahai anakku, 
apakah bulan sudah tidak terlihat?" Aku 
jawab, "Ya, sudah." 

Laiu ia berkata, "Bersiap-siaplah untuk 
berangkat." Kami pun berangkat dan berjalan 
(meninggalkan Muzdalifah) hingga sampai 
di tempat melempar jamrah. Kemudian ia 
kembali dan melaksanakan shalat Shubuh 
di kemahnya. Aku bertanya, "Wahai fulan, 
saya kira kita melempar terlalu gelap." la 
menjawab, "Wahai anakku, Rasulullah 
telah mengizinkan bagi wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


.Penjelasan. 

i^4-\ Ji: Jumrah kubra. 

i-JS-j p : Setelah itu ia kembali ke tempat 
singgahnya di Mina. 

C: Hai kamu (perempuan). 

%\ U: Aku tidak mengira. 

Uile: Kami mendekati waktu yang dianjurkan. 

: Jamak zha'inah, yaitu wanita yang 
berada di dalam sekedup. 


HADITS KE-814 

1*1 . MS iTTil 


UI :JV5 «U4ifr AUl ^ -AU 

&J jJuj & &\ & *<p\} j3 £a 

4.1a I 4 j txü 

aJlä! ImmO j»JJ i—jb i.jUS* ?0 : j 

(J*b 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tss, ia berkata, 
"Saya termasuk orang yang didahulukan 
Nabi $jj bersama orang-orang yang lemah 
dari keluarga beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


HADITS KE-815 

«Albi amu2> j»Juu jb « j+£. jj! -h\o 


■Sh jäjsjäj $Ai JJd\ bP 0 

Š £1 hP£. P yJ u» u äi õjjftS 

* > -1' • - • > ‘ ' -»?•- •? -r«S, T«" 

^ ^ 01 J-Jj pUal 

isa <0US sSüd 


482 








U^v' : &4 *j*® iS 5 ' !}*j 

jij *3^ iii jii jji-j aiji a 


«AaI HilJs f Jtf ^ v_jVj \K :gU kJüŠ <o : J Aa-p-i) 

(J-L 

Abdullah bin Ümar $gi biasa mendahulukan 
orang-orang yang lemah dari keluarganya 
laiu diberhentikan di Mas/aril Haram di 
Muzdalifah pada malam hari. Di sana mereka 
berdzikir sedapatnya kemudian kembali 
sebelum imam berdiri dan bertolak. Di antara 
mereka ada yang sampai di Mina pada 
waktu fajar dan ada yang setelah shalat 
Shubuh. Dika sudah sampai, mereka segera 
melempar jamrah. Kemudian Ibnu Ümar 
m berkata, "Rasulullah telah memberi 
keringanan kepada mereka." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Seseorang yang mendahulukan keluarganya 
yang lemah di waktu malam (98)) 


-Penjelasan- 

ajjJ *juu o : Wanita, anak-anak, dan orang- 
orang lemah yang ada di dalam rumah yang 
ia singgahi di Muzdalifah dalam perjalanan 
menuju Mina karena khawatir terburu-buru 
dan berdesakan. 

jiJLül : Disebut Mas’yar karena tempat 
tersebut adalah tanda untuk beribadah, 
demikian seperti dijelaskan oleh Al-Azhari. 

fljii: Karena di tanah ini haram hukumnya 
berburu dan lainnya, atau tanah tersebut 
memiliki kesucian. 

jiil5l : Sebuah gunung kecil di ujung 
Muzdalifah, namanya Quzah, dan gunung 
ini termasuk kawasan Muzdalifah, karena 
ia terletak di antara Arafah dan lembah 
Mahsyar. 

JlL: Pada malam hari. 

jUJ li? U : Apa yang nampak dan terlintas di 
fikiran mereka, serta mereka inginkan. 


sSLSJ : Saat shalat fajar, lam di sini untuk 
menunjukkan waktu, bukan untuk alasan. 

\yTj : Jumrah kubra, yaitu jumrah aqabah. 


MELEMPAR JAMRAH AQABAH DARI 
DASAR LEMBAH DAN BERTAKBIR 
PADA SETIAP LEMPARAN 

HAD1TS KE-816 

• - • - i> < ^ • A . <- > • * 

XtS’ Jt AjJUwO JJ 4ÄJI X*C- CtoJjv SW 

(• " • i. < ‘ ' - , ** » ^*S|| 

0" & ^ Ji 

IJJb <o^jt 5j| Sl (j5 jJjj : JIäI j£ 

&l & \yä\ IjjL ^ cJjii 

jlu iji VTO fo 4 >^>l) 


Hadits Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman bin 
Yazid meriwayatkan, ia berkata, "Abdullah 
melempar jamrah dari dasar lembah, laiu 
aku bertanya, 'Wahai Abu Abdirrahman, 
orang-orang melempar dari atas (lembah)?' 
la berkata, 'Demi Zat yang tidak ada 
ilah selain Dia, tempat ini adalah tempat 
seseorang yang diturunkan kepadanya surah 
Al-Baqarah, yaitu Muhammad (melempar 
jamrah).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji"( 25), Bab: Melempar 
Jamrah daritengah lembah (135)) 

-Penjelasan- 

& : Sehingga Makkah berada di sisi 
kiri beliau, Arafah berada di sisi kanan beliau, 
dan beliau bersiap untuk melempar jumrah. 

: Jumrah aqabah pada hari Nahar. 


483 








: Isim makart dari kata kerja qama 
yaqumu, artinya tempat ini adalah tempat 
berdirinya Nabi |g. 

: Surah ini secara khusus disebut 
karena bertepatan dengan kondisi yang ada, 
karena sebagian besar manasik-manasik haji 
disebutkan dalam surah ini, khususnya terkait 
waktu melempar jumrah, yaitu firman Allah 
ass. “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 
Allah dalam beberapa hari yang berbilang. 
Barangsiapa yang ingin cepat berangkat 
(dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada 
dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin 
menangguhkan (keberangkatannya dari dua 
hari itü), maka tidak ada dosa pula baginya." 
(Al-Baqarah: 203) Ini namanya talmih 
(isyarat, sindiran), seakan ia berkata, "Dari 
tempat inilah orang yang aturan-aturan 
manasik turun kepadanya dan menerima 
hukum-hukumnya (Nabi |g) melempar 
jumrah, beliau adalah orang yang paling 
utama dan paling benar untuk diikuti dari 
pada orang yang melempar jumrah dari atas 
tempat ini.” 


HAD1TS KE-817 


. 1 li * • } 9 * • -*.I • * * • 

jll JJ 4jjl Oa£> ~AW 

ijjh\ cJiO :jvS 

Q ’££. gJi ijpx, Q Ž '4 $ 

:jii .JU h\ rsJi .5!^t jT 

-“5i, ^ * - Js- 1, s? „ • ,T .* 

-Ufr : JU3 03 

** i*' 1 ' ■ ^ 

^ 4 1 ^ ii» #»• *■’ 3 0 1 

4JJI ijgj ojl « 0® <Jo^> 

S*" i «*»I ^ •<** \ “* •''J*' ii *" • 

^ <4*aa)! </j Oi? 

ioU> 

Sl 13 ‘1^4* j)-a :J\5 jü õLo>- jT J*šsu 


^ *^J1 ^ cJ>31 ^ojl f\3 aJ\ 

(iLa> J$" j&zxj l-jL \rA i-jVsS' 


Hadits Abdullah bin Mas'ud m. Al-A'masy 
berkata, "Aku mendengar Al-Hajjaj berkata 
dari atas mimbar, 'Surat yang disebut di 
dalamnya Al-Baqarah dan surat yang disebut 
di dalamnya Ali Imran dan surat yang di 
dalamnya disebut An-Nisa."" 

la (Al-A'masy) berkata, "Aku sampaikan 
hai itu kepada Ibrahim, maka ia berkata, 
'Abdurrahman bin Yazid telah menceritakan 
kepada saya bahwa ia pernah bersama 
Ibnu Mas'ud m ketika melempar jamrah 
Aqabah. la pun menuruni lembah hingga 
ketika sampai di sebuah pohon, ia berhenti 
dan dari situ melempar dengan tujuh kerikil 
dengan bertakbir pada setiap melempar 
kerikil. la lantas berkata, 'Demi Zat yang 
tidak ada llah selain Dia, dari sinilah seorang 
yang diturunkan kepadanya surah Al- 
Baqarah, yaitu Muhammad berdiri (untuk 
melempar).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Bertakbir 
pada setiap lemparan (138)) 

---Penjelasan--— 

jllftljj)/ : Ibrahim An-Nakha'i, maksudnya 
untuk menjelaskan yang benar, bukan untuk 
menuturkan kisah haji, karena An-Nakha’i 
tidak ahli untuk bercerita. 

: Memasuki lembah. 

s>I)U isSU.: Yang ada di sana, maksudnya di 
hadapannya, ba' di sini zaidah (tambahan). 

: Mengarah lembah tersebut dari käki 

bukit. 

: Laiu melempar jumrah. 

sLü. j? £ jš=4 : Tata cara takbimya adalah 
dengan mengucapkan adalah: 


484 






jJ-I fiij jŠ\ Jiilj Sjil ^ iJj iijl _#{ iijl (Allah 
Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah — 
yang berhak diibadahi—selain Allah, Allah 
Maha Besar, dan segala puji hanya bagi Allah), 
demikian dinukil Al-Mawardi dari Asy-Syafi’i. 


MENCUKUR RAMBUT LEBIH UTAMA 
DARI MEMOTONG, TAPI MEMOTONG 
JUGA BOLEH 


HADITS KE-818 




> ®. > ® 


-ANA 

i > t «*» 

% ® * + ii- 


$ifLy OlC- &! 4JJ1 Jjlj JJi- 

■Ufr jii-1 i_jL ttY :gl"l fo 


(J^l 


juc <_A, \?Y ijbS” ro 

(J^l 

Abdullah bin Ümar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ya Allah, rahmatilah 
orang-orang yang mencukur rambutnya." 
Para shahabat menyahut, "Dan bagi 
orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau 
berkata, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang 
yang mencukur rambutnya." Para shahabat 
menyahut lagi, "Dan bagi orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya, wahai 
Rasulullah?" Beliau baru bersabda, "Ya, juga 
bagi orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul (127)) 


Diriwayatkan dari Ibnu Ümar m, ia berkata, 
"Ketika haji, Rasulullah ^ mencukur rambut 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul (127)) 


ijjl 1 


Penjelasan.. 

\^Lj jii: Haji wada’. 


HADITS KE-819 

cL^Ia Al jlfr g iil X* &^ -AM 

jtf a!c ÄI &> Al J \jLj S? 
Ai 4 $ 

U :$iS ä&Ä ^j\ ^jji :jvl 

õLr^^Aij^j 


-Penjelasan- 

j\š: Pada haji wada’, atau di Hudaibiyah, atau 
di dua tempat tersebut untuk menyatukan 
hadits-hadits yang ada. 

pijl dlt : Ini menunjukkan, 
menggundul lebih baik bagi para lelaki 
dari pada sekedar memendekkan rambut, 
maksudnya hanya mencukur sebagian 
rambut saja, seperü disebutkan dalam firman 
Allah m , "Dengan mencukur rambut kepala 
dan mengguntingnya ." (Al-Fath: 27) Karena 
orang Arab umumnya memulai dari yang 
lebih penting dan lebih utama. 


HADITS K.E-820 


4JJ| Jj^j Jli :J\J £jl -Af* 


•.$13 fJjJI :jjuj ÄI 


485 










4$ äaki % 


JÜ-I uaIj UV ;^L| u>b^ ?0 ^>1) 

(J^> 

Abu Hurairah m meriwayatkan, ia berkata, 
Rasulullah jg bersabda, "Ya Allah, ampunilah 
orang-orangyang mencukurrambutnya." Para 
shahabat menyahut, "Dan bagi orang-orang 
yang hanya memendekkan rambutnya." 
Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah 
orang-orang yang mencukur rambutnya." 
Para shahabat menyahut lagi, "Dan bagi 
orang-orang yang hanya memendekkan 
rambutnya." Pada kali ketiga, beliau baru 
bersabda, "Ya, juga bagi orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Memotong dan memendekkan rambut ketika 
bertahalul( 127)) 



3*1. 


: jV5 ifoS 


SUNAH HARI NAHR; MELEMPAR 
JAMRAH, MENYEMBELIH, KEMUDIAN 
MENCUKUR RAMBUT. DAN MENCUKUR 
RAMBUT MULAI DARI BAGIAN KANAN 


HADITS KE-821 

aJa Äi & of ^I JJU -AH 

Ui ^ jjf Uu jji $ iiitj ju ijdij 


(jA 

*4 J—*i &jJt *U\ Tr ljIsS” l : j *^».|) 


Anas meriwayatkan bahwa ketika 
Rasulullah jgg mencukur rambut, Abu Thalhah 
adalah orang yang pertama kali mengambil 
rambut beliau. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Wud/iu" (18), Bab: Air 
yang digunakan untuk membasuh rambut 
seseorang (33)) 


ORANG YANG BERCUKUR SEBELUM 
MENYEMBELIH, ATAU MENYEMBELIH 
SEBELUM MELEMPAR JAMRAH 


HADITS KE-822 

Oi ‘jöUJI JJ JjU jj 4Ul cU>.X> -Att 
Oo 3 (.jLSj 4JJl 4jJl Jj*<j 

jl): J \Ü«(AjJILuo j^UJJ £bj)l 

Jj gil : JUl5 «^il jl cJLUä jjuul 

gtjf ül Jj o>j Jül :jlS <>I ;i?j 

fji =jvS 

Vj Jiii <jd = il>i % fü ii fLj 


^Jp uulj jAj ImaII u>\j tT -pljtJI ubT T :J 4>p.|) 

(U>_^cj õIj)I 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash 
bahwa Rasulullah |g berdiri di Mina pada 
haji Wada' memberi kesempatan kepada 
manusia untuk bertanya kepada beliau. Laiu 
datanglah seseorang dan berkata, "Tanpa 
terasa, aku telah mencukur rambut sebelum 
menyembelih." Nabi jg pun bersabda, 
"Sembelihlah, tidak apa-apa." Kemudian 
datang orang lain dan berkata, 'Tanpa 
terasa, aku telah menyembelih sebelum 
melempar (jamrah)." Nabi % bersabda, 
"Lemparlah, tidak apa-apa." Ketika Nabi 
s£g ditanya tentang suatu perkara yang 
didahulukan dan tidak diakhirkan selalu 
menjawab, "Lakukanlah dan tidak apa-apa." 


486 



(HR. Bukhari, Kitab: "liim /' (3), Bab: Berfatwa 
dan ia berhenti di atas hewan tunggangan 
dan yang lainnya (23)) 

.Penjelasan.. 

{3: Aku tidak menyadari. 

: Hewan kurban. 

Slj: Tiada dosa bagimu. 

:jumrah. 

Slj : Tiada dosa bagimu secara mutlak, 
baik terkait urutan manasik ataupun tidak 
membayar fidyah. 


HADITS KE-823 


SUNAH THAWAF IFADHAH PADA 
HARI QURBAN 

HADITS KE-824 


Oi 'k* 0* Oi üs 4 * -Aa 
i4JL& 4jJi dUU jiljl cJLü :Jl3 

4wl ^C- <cJ ü tP P^JLj :cJl3 

Sj*» g* 'J&\ <fbj 

:jV5 ^Š)l gg Jid 1 ^ :cÜ J-J :j\3 

aji^f :jvl giSj^u 

|*_jj (jU Ar vjbS” t® (jylitJl <a^>-i) 

<fu/» 


j! (U 41 & 4jjl (jjöJ oS^ Oi^ 

i3^!3 lH* 5^' 

Sl : JÜ3 «jO-iälj JjJSj 

Ujuu I jj «_jL VT* vjbS” f ® tjljtidl 4j*-jS-t) 

LxU ^ jj < 3 ! dr* 


> • J 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas m bahwa 
ketika ditanya tentang menyembelih, 
cukur rambut dan melempar jamrah yang 
didahulukan dan diakhirkan, Nabi ^ selalu 
menjawab, "Tidak apa-apa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: J/ka 
melempar setelah waktu sõre atau mencukur 
sebelum menyembelih hewan karena lupa 
atau tidak tahu (130)) 

...Penjelasan.. 

failil : seperti mendahulukan sebagian di 
antara tiga hai ini sebelum yang lain. 

: mengakhirkan yang lain. 

H : yaitu tiada dosa ataupun fidyah. 


Abdul Aziz bin Rufai' berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik ss$, 'Beritahukan 
kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi 
ü, di manakah beliau melaksanakan shalat 
Zhuhur dan 'Ashar pada hari Tarwiyah?' la 
menjawab, 'Di Mina.' Aku bertanya lagi, 'Di 
mana beliau shalat 'Ashar pada hari Nafar?' 
la menjawab, 'Di Abthah 28 .' Laiu ia berkata, 
'Kerjakan (manasik) sebagaimana yang 
dikerjakan para pemimpinmu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" ( 25), Bab: Dimana 
Shalat Zuhur ketika hari Tarwiyah (83)) 

--Penjelasan..- 

&&: Kau mengerti dan pahami. 

zjp : Tanggal 8 Dzulhijjah, mengingat air 
di Mina sangat terbatas, sehingga mereka 
baru puas minum air setelah itu. 

jäl\ fj:: Pulang dari Mina. 

: Tanah lapang. 


487 


28 Sebuah tempat di Mekah melalui jalur Mina [Shahtti Al- 
Bukhäri Tahqiq Dr. Musthafa Dib Al-8ugha 2/584). 












SUNAH SINGGAH Dl AL-MUHASHAB 
DAN SHALAT Dl SANA KETIKA 
BUBARAN DARI MINA 


HADITS KE-825 

• ti* i" •" *)•. 


Uj| :cJll 4iil -A?o 

Õj&) fLj Jiil ^Sli 'jj4 jjii 51? 

‘4?jÄ J** 1 ' 


( uJw ll i_Aj MV :jjA-I vjbS” t"# :j <>^£.1) 


Aisyah 1 ® berkata, "Sesungguhnya itu 
hanyalah tempat Nabi ^5 singgah, agar 
beliau lebih mudah keluar." Tempat yang 
dimaksud ialah di Abthah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Al- 
Muhashab (147)) 


.Penjelasan..- 

'& U: 1 : Tanah lapang. 

: Ibnu Malik menjelaskan, terkait rafa’- 
nya kata ini ada tiga alasan. 


Pertama; U dijadikan bermakna ^ jJ\, dan isim 
c& adalah kata ganti yang merujuk kepada 


, khabamya dibuang, perkiraannya; 
yk öK ^õli 6 ', maksudnya tempat singgah yang 
dibentangkan adalah rumah yang disinggahi 
Nabi ^ 3 , dengan demikian sebagai khabar 
6l. 


Kedua; U sudah sempuma, sementara 
adalah isim 5 K, khabamya dibuang, merujuk 
pada Menurut alasan ini, khabar- 

nya makrifat sementara isim-nya nakirah, 
hanya saja nakirah yang dikhususkan dengan 
sifatnya, sehingga alasan ini mudah difahami. 

Ketiga; JjU beri'rab nashab secara laial, 
hanya saja ditulis tanpa alif menurut dialek 
Rabi’ah, karena mereka mengganti nashab 
yang bertanwin dengan sukun. 

: Singgah di tempat tersebut. 


^Llf : Mudah bagi beliau untuk pulang 
menuju Madinah, agar perjalanan orang 
yang lamban dan sedang sama saja, sehingga 
mereka semua berni alam, kemudian bangun 
pada waktu sahur, laiu sama-sama kembali 
ke Madinah. 

: Berhubungan dengan kata-kata; ÄjS. 


HADITS KE-826 


iJÜ 4JJl “ATI 

Ipj H lp di 44^111 ps 

(ii.rfmll t->L MV fo : j 


Ibnu Abbas aa berkata, "Singgah Muhashab 
bukanlah apa-apa (bukan termasuk manasik 
haji yang harus dikerjakan). la hanya tempat 
Rasulullah gg singgah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Al- 
Muhashab (147)) 


-Penjelasan- 

44*^1: Singgah di padang luas. 

: Dari urusan manasik-manasik yang 
harus dikeijakan. 

S_P £ u!): Untuk istirahat setelah majahari 
condong ke barat, laiu beliau shajat Zhuhur 
dan Ashar, Maghrib dan Isya’ di tempat 
tersebut pada malam keempatbelas. 


HADITS KE-827 

;,s -i.c *•' , ■-.•j f > • , 

" **.»» 

jg .di ^ fLj 41 c; äi p *p\ 


488 









Jg uiJ \ Ijx- 

eüSj 4^1 <±U> ^ >4ül jp Ipi2 

< 4 ^ (5^ ^ *&5 ^“žj* 5' 

Sj S ii *u& J\ ^ jt «-d&ii 

^ i^Ui j* fiji^ 

fkj 

-ült ^«o (j^Jt Jj^ji <—>U 1# :j^l <_>b5' f® ;£ (^jtiJt o^»-i) 

(Jt^ |Ju-^ 


Abu Hurairah j®< berkata, "Sehari setelah hari 
Nahr ketika masih di Mina, Nabi berkata: 

'Besok kita akan singgah di tempat 
peristirahatan Bani Kinanah saat mereka 
saling bersumpah setia di atas kekafiran.' 

Tempat yang dimaksud adalah Al-Muhashab. 
Yang demikian itu karena suku Quraisy 
dan Kinanah saling berjanji terhadap Bani 
Abdui Mutthalib atau Bani Al-Mutthalib 
untuk tidak menikah dan tidak berjual beli 
dengan mereka hingga mereka (Bani Abdui 
Mutthalib) menyerahkan Nabi kepada 
mereka (suku Quraisy dan Kinanah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: 
Kedatangan Nabi di Mekah (45)) 

-Penjelasan- 

jlSl &: Antara shubuh hingga matahari terbit. 

: Beliau bersabda pada pagi hari di hari 
Nahar saat beliau berada di Mina. 

: Maksud besok di sini adalah tanggal 
13 Dzulhijjah, karena pada hari itu beliau 
singgah di padang luas, kata ghadd disebut 
secara majaz, seperti halnya amsi juga 
disebut untuk kemarin secara mutlak, jika 
tidak demikian, tentu hari kedua ‘idul adha 
adalah hari esok secara hakiki, namun bukan 
ini yang dimaksud. 


: yaitu di sana, Jthai/adalah bagian 
bawah gunung di atas aliran air, inilah yang 
dimaksud sebagai padang luas. 

: Saling bersumpah. 

cJJti: Menurut qiyas seharusnya t^JtŽ, namun 
yang dimaksudkan adalah bentuk tunggal 
mu’annats karena mereka rombongan. 

V}: Tidak berjual-beli dengan mereka. 


WAJIB BERMALAM Dl MINA PADA 
MALAM-MALAM TASYRIQ, SELAIN 
PETUGAS PEMBERI AIR MINUM 

HADITS KE-828 


» o» -j • «** I *** 0 * ^ * i,| * * { * *"* . - . 

4All 4A)I - A?A 


äi c&j & JäSi * JvS 

i* fLj äi Ji 4i\ ii* 

^ J?"' ü? 4$ 

(jrll-t Ä. t5 t_A, Y® :gkl *-As5" f® iJIjtiiJl 4a-^t) 


Abdullah bin Ümar $8) berkata, "Al-Abbas bin 
Abdil Mutthalib meminta izin kepada Nabi 
untuk bermalam di Mekah pada malam- 
malam Mina”, karena ia bertugas memberi 
air minum kepada para jamaah haji. Nabi 
pun mengizinkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Memberi 
minum orang yang menunaikan haji (75)) 

.Penjelasan. 

& : Maiani sebelas, duabelas, dan 

tigabelas Dzulhijjah 

j. : Yaitu karena tugas memberi 
minum para jamaah haji. 


29 Yakni malam 11, 12, dan 13 (Shahth Al-Bukhäri Tahqiq 
Muhammad Fu'ad Abdui Baqi) 


489 









MENYEDEKAHKAN DAGING, KUUT, 
DAN PAKAIAN HEWAN HADYU 
(KURBAN) 


HADITS KE-829 


5» AÜ' (S&j -A^ 

fJi 05 Ju jp õi jjj? jai, *l£ äi 


a. ^ yj tfSuj uyU-j 4J> i# äjjj 


^ •> 


?! * 


jjtišj i_jU \t\ :jyA-l LjbS* fo 4>-^>-i) 


Diriwayatkan dari Ali sss* bahwa Nabi jgg 
menyuruhnya mengurusi unta-untanya 
dan membagi-bagikan semua daging 
kurban, kulitnya dan pelananya, serta tidak 
memberikan apa pun dari hewan kurban itu 
kepada tukang jagalnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Bersedekah dengan kulit hewan kurban (121)) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (35), Bab: 
Menyembelih unta yang terikat (118)) 

-Penjelasan-- 

&Z : Menderumkan unta beliau. 
l*Lul: Bangunkanlah dia. 

Utt : Mashdar bermakna qa'imah, yaitu 
terikat, artinya bangunanlah unta tersebut 
seukuran dia berdiri, laiu ikatlah kemudian 
sembelihlah. Pendapat lain menyatakan, 
ib’atsha artinya dirikanlah dia, dengan 
demikian qiyaman beri’rab nashab sebagai 
mashdar. 

iii: Nashab karena 'antil tersembunyi sebagai 
maful bih, perkiraannya demikian; 
ataužÜO£Ü. 


SUNAH MENGIRIM HADYU KE 
TANAH SUCI, MENGIKATNYA DAN 
MENGALUNGINYA 


MENYEMBELIH UNTA DALAM POSISI 
BERDIRI DAN TERIKAT 

HADITS KE-830 

jt ffl Ain ^ -a r« 

UC| : JV5 4Jj Jj £UI Ö3 Jfr 

AjXfr AÜI ^^9 oJuJL* 

v_,U \\A vjUS" to 4»-^i-l) 


HADITS KE-831 
* •".= .-•» A. 


cJii :cJ\l «\4lft 4JJi t£|\£ lio-U- -AH 

*3* Äi Ji 5411 ajuril 

& iiAllfcfj uil 

- 5 i 

üje-t 

JÜj y i_j\j :j JljUdl *»-p-i) 


Ibnu Ümar m mendatangi seseorang yang 
tengah membaringkan unta yang akan 
disembelihnya seraya berkata, "Posisikan ia 
dalam keadaan berdiri dan terikat, karena 
demikianlah sunah Muhammad $jj." 


Aisyah berkata, "Aku mengikatkan 
kalung pada hewan kurban Nabi %% dengan 
tanganku sendiri, laiu beliau mengikatnya, 
manandainya dan menyembelihnya. Maka 
apa-apa yang diharamkan (ketika haji) 
setelah itu menjadi halal baginya." 


490 






(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang memberi syiar dan mengalungkan 
sesuatu pada binatang kurban di Dzul 
Hulaifah kemudian berihram (106)) 

-Penjelasan- 

«iili : Dari kata fataltu al-habl, artinya aku 
memintal tali. 

iiSii: jamak qiladah maksudnya tali-tali yang 
dipintal atau benda lain yang diikatkan pada 
leher hewan kurban sebagai tanda, sehingga 
tidakdiusik. 

: Mengalungkan kalung di leher hewan- 
hewan kurban. 

ISyLitj : Asy'artu al-badanah isy'aran, artinya 
saya menggores punuknya hingga darahnya 
sedikit mengalir, sehingga diketahui unta 
tersebut adalah hewan kurban, hewan kurban 
ini disebut sya’irah. 

: Dari kata ahdaytu al-hadya ilal haram, 
artinya aku menggiring hewan kurban ke 
tanah haram. 


HADITS KE-832 
* 

tfJui £)l jj ibj jl lio-Ar? 

3*^ J*’ 0^*' jp ^ 

jjl jll U? JLiJ cJÜl 

ÄI ÄI j£*I cil uf 

*1* ÄI J-i Äi liii £5 £juj j&*3 

««* m < 

‘i" • i 1 ? • f i ^ ^ £ & * **"" -»i ^ 

tr r 3 ‘s 4 ’ £? ^ ^ r* ‘r^j 

ÄI Äi-f lj t jdij *1* ÄI j-i ÄI $y*J> 

> • - 1 ,j 5' 

(•Juj Aj^bül -lii ^ i_Aj VS A^ä-t) 


Ziyad bin Abu Sufyan menuiis surat kepada 
Aisyah <&, bahwa Abdullah bin Abbas m 
berkata, "Barang siapa membawa hewan 
kurban maka haram baginya apa yang 
diharamkan bagi orang yang berhaji hingga 
ia menyembelih hewan kurbannya." 

Maka Aisyah berkata, "Bukan seperti 
yang dikatakan Ibnu Abbas s$õ. Sebab, aku 
sendiri telah mengikatkan kalung (sebagai 
tanda) pada hewan kurban Rasulullah jg 
dengan tanganku sendiri, laiu Rasulullah 
mengikatnya dengan tangan beliau laiu 
mengirimnya bersama ayahku. Dan tidak 
ada yang diharamkan bagi Rasulullah sü 
sesuatu yang Allah halalkan hingga hewan 
kurbannya disembelih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Menggantungkan gantungan dengan 
tangannya (109)) 


BOLEH MENAIKI BINATANG HADYU 
JIKA DIPERLUKAN 

HADITS KE-833 

0? Äi <&j s>ji J -a tr 

&Z %J Jj jdij ÄI & ÄI 
: Jvl £T}I : jül üZ 4 \ 
q&\ 0 üjb 15 i^jijil &£ 1^1 

(i)jül v—jjSTj i_jU \-r <—»tS" a#v*^) 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgj melihat seseorang sedang 
menuntun untanya. Beliau pun berkata 
kepadanya, "Naikilah onta itu." Orang itu 
menjawab, "Tapi unta ini untuk kurban." 
Beliau berkata lagi, "Naikilah unta itu." 
Orang itu kembali menjawab, "Tapi unta ini 
untuk kurban." Laiu beliau berkata, "Naikilah 


491 






HADITS KE-834 


unta itu, celakalah kau!" Kalimat ini beliau 
ucapkan pada ucapan yang ketiga atau 
kedua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Mengendarai hewan kurban (103)) 

--Penjelasan - - --- 

bz: Badanah disebut untuk unta dan sapi, 
namun lebih tepat untuk unta, di samping 
kata ini sebagian besar digunakan untuk unta 
jika unta digunakan sebagai hewan kurban. 

: Untuk menyelisihi tradisi Jahiliyah 
yang tidak memanfaatkan sa'ibah (unta 
betina yang dibiarkan pergi kemana saja 
lantaran sesuatu nazar. seperti, jika seorang 
Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau 
perjalanan yang berat, ia biasa bernazar akan 
menjadikan untanya saibahbila maksud atau 
perjalanannya berhasil dengan selamat), 
washildh (domba betina melahirkan anak 
kembar yang terdiri dari jantan dan betina, 
maka yang jantan Ini disebut washilah, 
tidak disembelih dan diserahkan kepada 
berhala), dan ham (unta jantan yang tidak 
boleh diganggu gugat lagi, karena telah 
membuntingkan unta betina sepuluh 
kali), sebagian ulama mewajibkan untuk 
menunggangi unta karena makna ini sesuai 
tekstual perintah tersebut, namun jumhur 
mengartikan perintah ini sebagai tuntunan 
demi kebaikan dunia. 

bz $l: Hewan kurban. 

«XUij : Nashab sebagai maful mutlak karena 
fi’il yang berasal dari makna kata yang 
wajib dibuang, maksudnya semoga All ah 
menimpakan celaka padanya. Kata-kata ini 
diucapkan kepada orang yang jatuh dalam 
kebinasaan, atau orang yang patut menerima 
ucapan seperti ini, atau kata ini bermakna 
binasa. 




i » • » 




(Äjju aAs ÄUl 


Äi JU : Jü : jll «SjJü l$jl : J\l 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
melihat seseorang sedang menggiring 
untanya. Beliau berkata kepada nya, "Naikilah 
unta itul" Orang itu menjawab, "Unta ini untuk 
kurban." Beliau jü berkata lagi, "Naikilah unta 
itul" Orang itu kembaii menjawab, "Unta ini 
untuk kurban." Beliau berkata lagi, "Naikilah 
unta itul" Beliau mengulang perintah hingga 
tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Mengendarai hewan kurban (103)) 


WAJIB THAWAF WADA\ TAPI 
KEWAJIBAN ITU GUGUR BAGI 
WANITA HAID 


HADITS KE-835 


Aili — AT*o 

Ail Sl «CwlU õjšso <^i 



(£bjll (_»b ut «jbS' fo : j 

Ibnu Abbas m berkata, "Orang-orang 
dipenntahkan agar hai terakhir yang mereka 
lakukan adalah thawaf (Wada' M ) di Baitullah. 
Hanya saja, wanita haid diberi keringanan 
untuk tidak melaksanakan perintah ini." 


30 Thawaf ketika akan meninggalkan Mekkah sesudah 
melaksanakan amalan-amalan haji. Thawaf wada' adalah 
amalan terakhir dalam rangkaian ibadah haji. 


492 






(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Thawaf 
terakhir (144)) 


-Penjelasan- 

J-lSll >{: Saat mereka hendak pulang. 

JLaaJ* : thawaf wada’, ini menunjukkan 
thawaf wada’ wajib hukumnya hagi yang 
tidak haid dan gugur hagi wanita haid, hagi 
wanita haid yang meninggalkan thawaf ini 
tidak diwajibkan membayar dam. 


HADITS KE-836 

aJlä- Üll gjj -AT^ 

: jdij g* Äi ^ gpi cJ\l vjSf cjjuj 

j\5 

. y i • •• . ***? ."J ✓ . I ^ y i l ‘i | ^ / 

\^1 <3 :pJu^ 4Ül 4Ul 

I ® w« ■< ** ■•«I f i **'#» • ^1 K * i C 

: J\5 :ljJU3 jaw C*9 Üp jUl 

Jüy il_^LI «—Al <Y r^jiijA-l tjbf 1 (JyliiJI *a^i-l) 


Aisyah <&, istri Nabi berkata kepada 
Rasulullah "Wahai Rasulullah, Shafiyyah 
binti Huyay sedang haid." Rasulullah i§ 
berkata, "Dangan-jangan ia akan menahan 
kita. Bukankah ia sudah melaksanakan 
thawaf (ifadhah 5 ’) bersama kalian?" kami 
jawab, "Ya, benar." Beliau memerintahkan, 
"(Kalau begitu) Keluarlahl" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Haid ' (2), Bab: Seorang 
wanita mengalami haid ketika Thawaf 
ifadhah (27)) 


31 Thawaf ifadhah adalah thawaf rukun yang dilaksanakan 
setelah melontar jamrah aaabah di Mina tanggal 10 
Dzulhijjah. Selama thawaf ifadhah belum dilaksanakan, 
larangan hubungan suami-istri masih tetap berlaku 


-Penjelasan- 

UJLji£ 15 IÜ: Untuk pergi meninggalkan Makkah 
menuju Madinah hingga ia suci dari haid dan 
thawaf di Baitullah. 

õius pt: Thawaf rukun. 
j;: Ya, ia thawaf ifadhah bersama kami. 

: Karena thawaf wada’ gugur hagi wanita 
haid, ini namanya mengalihkan pembicaraan 
dari kata ganti ketiga ke kata ganti kedua, 
maksudnya Nabi berkata kepada Shafiyah 
secara langsung, "Pulanglah!” atau berkata 
kepada Aisyah karena dia yang memberitahu 
Nabi jg|, maksudnya; pulanglah karena dia 
(Aisyah) sama sepertimu (haid), atau Nabi ÜŠ 
berkata kepada Aisyah, "Katakan kepadanya 
(Shafiyah), ‘Pulanglah!” 


HADITS KE-837 

aH Zm :cJ\S -ATY 

• •** •• «■' 

^11 jli tt :CJÜ3 l 

öid jli :jiy *5*. Äi 

:J\! |<uü 

(c^xll jr Ya}ll *-»b : j?jlA «-AsS* ro: j täjUJI *»^t) 


Aisyah berkata, "Shafiyyah haid pada 
hari Nafar, ia pun berkata, 'Sepertinya aku 
akan menyusahkan kalian.' Nabi berkata, 
'Celaka, apa ia sudah melaksanakan thawaf 
pada hari Nahr?' Seorang menjawab, 'Ya, 
sudah.' Beliau berkata, '(Kalau begitu) 
pulanglah!"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha//" (25), Bab: Jaian di 
pagi buta dari Muhashshab (105)) 

-Penjelasan-- 

~ iLSü: Setelah thawaf ifadhah pada hari 
nahar. 


493 











«y: Dari Mina. 

Q,\j\ U: Aku tidak mengira diriku. 

%: Untuk pulang ke Madinah karena 
menanti aku suci dan thawaf wada\ Aisyah 
mengira bahwa thawaf wada’ tidak gugur 
bagi wanita haid. 

Jii : Al-Azhari menjelaskan 

dalam Tahdzibul Lughah, Abu Ubaid 
menjelaskan, makna ' aqra adalah semoga 
Allah membuatnya mandul, dan halqa 
artinya semoga Allah melukai tubuhnya 
dan membuatnya tertimpa penyakit 
di tenggorokan. Pemilik Al-Muhkam 
menjelaskan, dikatakan kepada seorang 
wanita, “Aqra halqa," artinya semoga Allah 
menyakitinya, menggunduli rambutnya, atau 
semoga tertimpa penyakit di tenggorokannya. 

‘Aqra di sini mashdar, sama seperti kata 
da'wa. Pendapat lain menyatakan, artinya; ia 
membinasakan kaumnya karena kesialannya. 
Pendapat lain menyatakan, ' aqra artinya; 
semoga Allah membuatnya mandul, 
tidak punya anak, halqa artinya sial bagi 
keluarganya. Intinya, makna asal kata * aqra 
halqa adalah seperti yang kami sebut ini, 
kemudian orang Arab menggunakan kata ini 
secara luas, sehingga penggunaan kata-kata 
ini tidak dimaksudkan secara hakiki seperti 
tujuan pertama kali kata-kata ini digunakan. 
Ini sama seperti kata-kata; taribat yadaka, 
qatalahullah, ma asyja’ahu, ma asy’arahu, 
dan lainnya. Wallahu a’lam. Demikian 
penjelasan An-Nawawi. 

f £ ^: Thawaf ifadhah. 
i: Maka pulanglah. 


SUNAH MASUK KA’BAH BAGI ORANG 
YANG HAJI ATAU SELAINNYA, 
SHALAT Dl DALAMNYA, DAN BERDOA 
Dl SISI-SISINYA 


t w vi—^ i i j 




* 0 i, j * 4 + | J • ^ 

0» JJ Aül j£ -AfA 


jJuy Ajix- 4jdl ^9 4&1 
jj jUicj jSy jjj jj &>CAj 
liJUi I4I9 SSjaj ca1Lc> 411&U 

:j\l fLj &\ Ü 

AJ jUj Jfr Jfr l^*fr Jap- 

<|»A*frl Jp JiijJ Cwil Ijj iJUfrl 

(£, 1^—11 <—AlS” A 4 »-j>-t) 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah 
bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Usman 
bin Thalhah Al-Hajabi kemudian pintu ditutup, 
dan beliau berada di dalamnya. Setelah 
keluar, aku bertanya kepada Bilal, "Apa yang 
dilakukan Nabi di dalam?" Bilal menjawab, 
"Beliau menjadikan tiang berada di sebelah 
kiri, laiu satu di sebelah kanan dan tiga 
tiang berada di belakangnya—saat itu tiang 
Ka'bah berjumlah enam buah—kemudian 
beliau shalat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' (8), Bab: Shalat 
di antara pasukan berkuda dengan tidak 
berjamaah (96)) 


.Penjelasan • - - 

: Menutup pintu Ka’bah. 


494 








HADITS KE-839 


ji-3 LJ :jlä -ATA 

$ *^.gs j fcs fLj a3^ äi 
oi^j *Ä? &*• J*- fy 

4LJUI olft :J\ij J^l 4 

J\nj <itt1 JjS uli r* :!^l^]l A :j ^jUJI a^>I) 

(J-“ fS^Ll f t>* 


,3 - i, > • 


Ibnu Abbas ass berkata, "Ketika Nabi jfö 
masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa 
di seluruh sisinya dan tidak melaksanakan 
shalat hingga beliau keluar darinya. Setelah 
keluar, beliau kemudian shalat dua rakaat di 
muka Ka'bah, laiu bersabda, 'Inilah kiblat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat ' ( 8 ), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim tempat shalat" (30)) 

.lasan-. 

‘j : Bagian depan Ka’bah. 

sllaJt: Yang telah ditetapkan untuk dijadikan 
arah menghadap (saat shalat), sehingga tidak 
dihapus hukumnya, seperti dihapusnya 
hukum menghadap ke Baitul Maqdis. 


Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Ketika 
Rasulullah ^3 melaksanakan umrah, beliau 
thawaf di Ka'bah laiu shalat dua rakaat di 
belakang maqam Ibrahim. Beliau ditemani 
seseorang yang melindungi beliau dari 
orang-orang Quraisy." 

Laiu ada seseorang yang bertanya kepada 
Abdullah bin Abi Aufa, "Apa Rasulullah 
juga masuk ke dalam Ka'bah?" la menjawab, 
"Tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
tidak masuk Ka‘bah (53)) 


MEMBONGKAR DAN MEMBANGUN 
KEMBALI KA’BAH 


HADITS KE-841 

j\3 :cJli i\£L U Äi (Jjfj -Ai^ 

&& V? sjiij Äi äi 4 

jp «£5 fi viUjl 

o>a&-l \i$ Sü «fÜM 

liii. d cjfe i 

* #* 

(\ 4 iUuj iSl» i—jV, tr rc : j <^£-t) 


HADITS KE-840 


: jtf .Jji yj ^ äi ** ^ -At- 

c4^u JusS .jLj ^ Äi J* ii ajij 


*/-3 S* aüJ pVŽÄ 
ÄI J* ÄI jpj Jž-sf :Jij 5J jliS 

(Ä-ji^Jt Ji-Ju |J <-»L «r V'tsf r# lj <^*J) 


Aisyah berkata, Rasulullah iü berkata 
kepadaku, "Seandainya bukan karena masih 
lekatnya kaummu dengan kekufuran tentu aku 
sudah membongkar Ka'bah laiu aku bangun 
kembali di atas pondasi yang dibangun oleh 
Nabi Ibrahim Itu karena orang-orang 
Quraisy telah mengurangi bangunannya dan 
membuat sebuah pintu (di belakangnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 


495 






—..Penjelasan- 

’.i\L : Saya hanya membangun seperti 

ini karena tidak ada dana untuk meneruskan 
pembangunannya. 

UU- : Pintu belakang, maksudnya 
menghadaplah ke pintu depan ini, agar 
orang-orang masuk dari depan dan keluar 
dari pintu yang ada di belakangnya. 


HADITS KE-842 

kjj <1 &\ iiale liooi -Al? 

4A)I 4JJI ^)l tjjLvj AÜl 1^0 

gs tf ayš jl jäf 4 jii fLj 
U :cJlÄ3 A&ljS 

Vj 5 *£■£!? 1*^5 jj-j 

4^1 JlSS C&S >*=Jb iiUjl oül> 

ÄiSlft jä) iift &1 ,l£j 

4JJ\ 4JJI Jj-Jj ££ IJÜb C%**ri* 

3j5 fLj *3i jitt ji il jjij ^jf 

r3 fS ^1 ^Tjii 

^ ipa» <-»4 tt :gJ-l :<i ^SjUül 


Diriwayatkan dari Aisyah ®, istri Nabi $ 5 , 
bahwa Rasulullah berkata kepadanya, 
"Tidakkah kamu tahu bahwa ketika kaummu 
membangun Ka'bah mereka menggesernya 
dari pondasi yang dibangun oleh Nabi 
Ibrahim !gg&7“ 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa 
Anda tidak mengembalikannya ke posisi 
yang dibuat Nabi Ibrahim jggpž?" Beliau 
menjawab, "Seandainya bukan karena 


kelekatan kaummu dengan kekufuran tentu 
aku sudah melakukannya 

Abdullah e& berkata, "Jika benar Aisyah ® 
mendengar hai ini dari Rasulullah jg, maka 
aku rasa Rasulullah j$| tidak mengusap dua 
rukun (di Hijir Ismail), tidak lain karena Ka'bah 
belum dibangun secara sempurna di atas 
pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim 
SP" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 

-Penjelasan--- 

< 43 ! U: Aku kira tidak seperti itu. 
gQS : Yaitu di dekat Hajar. 


DINDING DAN PINTU KA’BAH 

HADITS KE-843 

Aül =gl!l cJUtf :cJ\i tiiolc. SSap- -AIT 

: J 1 ^ j* 1 (S?l 

eUjl Sj:jll cudl £žjkjü fj (Lj iJ :cü 

- ■> f ^ , i: i{'j„ • 5 s 

: Jvd UÄiy» Aju õti U3 :CJL9 AÄÄJl ^ O/ää 

(j-® IjilA jjU-UJ Cl#jS tiUi J*9 

b doA> lilijä 5l SljJj (lj»lit 

jbjVu Aj\j J*oM 05 

(IfjLVjj li, i_j\j lt ijji-l t-Alf r* tSjlivJl A^p-i) 


Aisyah & berkata, "Aku bertanya kepada 
Nabi apakah Hijr lsma'il masuk bagian 
dari Ka'bah?" Beliau menjawab, "Tentu." 
Aku bertanya lagi, "Lantas mengapa orang- 
orang tidak memasukkannya ke dalam 
Ka'bah?" Beliau menjawab, "Karena kaummu 


496 









kekurangan biaya." Aku bertanya lagi, "Laiu 
apa alasan pintu Ka'bah dibuat tinggi?" 
Beliau menjawab, "Kaummu membuatnya 
seperti itu karena mereka ingin memasukkan 
siapa saja yang mereka kehendaki dan 
melarang siapa yang mereka kehendaki. 
Sekiranya bukan karena masih lekatnya 
kaummu dengan kejahiliyahan (tentu aku 
sudah melakukannya). Namun, aku khawatir 
hati mereka mengingkarinya bila aku 
memasukkan Hijir lsma'il ke dalam Ka'bah 
dan menempelkan pintunya dengan tanah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Keutamaan Mekah dan bangunannya (42)) 

.Penjelasan. 

j ji-l: Batu di dalam Hijir, batu tersebut adalah 
pondasi kuno, namun maksudnya bukan 
Hijir secara keseluruhan. 


MENGHAJIKAN ORANG LEMAH, 
TUA, SAKIT, ATAU YANG TELAH 
MENINGGAL 

HADITS KE-844 

jS i » • i . • «■» J * «*» 

4JJl “Alt 

4jji ji*Ji oš 

JdUMd õl^al OJIäI jjuüj AjLfr 4JJI 

j* & JäSli 


* «■* 


< - 


JJÜ1 Jl jJaül aJ>-j Õjnöj pSij SXc AU' 
jp 4AJI Jj il 5 :CJÜ3 «/Sl 
c«Jü Sl «l^j-S* ^1 cJjii 3 . »£l*A 

Oo- ^ riUij |äjü :J\i ^o-Ül <ä 1>I^JI Jt 

£)Sii 


Abdullah bin Abbas m berkata, "Suatu 
saat Al-Fadhal membonceng di belakang 
Rasulullah laiu datang seorang wanita 
dari suku Khas/am. Al-Fadhal saling 
pandang dengan wanita tersebut. Hingga 
Nabi memalingkan wajah Al-Fadhal ke 
arah lain. Wanita itu lantas bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, kewajiban dari Allah untuk 
berhaji bagi hamba-hamba-Nya datang 
saat ayahku sudah tua renta dan tidak kuat 
lagi menempuh perjalanannya. Apa aku 
boleh menghajikannya?' Beliau menjawab, 
'Boleh."' Peristiwa ini terjadi ketika haji Wada' 
(perpisahan). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Kewajiban haji dan keutamaannya (1)) 

--lasan.. 

pLj <az. Jhi dil SSv <J >& : Naik di belakang 

beliau di atas hewan tunggangan. 

jUü : Kata ini ghairu munsharif karena 
'alamiyah dan ta’nits, sebuah perkampungan 
dari Bajilah, salah satu kabilah Yaman. 


HADITS KE-845 

Ocl> :JlS ^llc- JJsjÜI <ioA> “Alo 

Jjpj U :cJ\l c£lSjJI Oo- pž, j '{jA õlyil 

•J\ cijSi g£i jp iii ii 

«iL-gii äpss sf H \jJ 

jUi : JV5 ÜŽ- [ äiÜP ^ jj* 

^1 uL tr *lji> ukf tA AifjiX) 

(tl>lj)l Jfr CJj/ JI ■■■} 


Al-Fadhl bin Abbas ass berkata, "Ada 
seorang wanita dari suku Khats'am datang 
pada tahun pelaksanaan Haji Wada.' la 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, kewajiban 


497 









haji yang Allah tetapkan buat para hamba- 
Nya sampai kepada ayahku ketika ia sudah 
berusia lanjut sehingga ia tidak lagi mampu 
menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi 
kewajibannya bila aku menghajikannya?' 
Beliau menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburd' (28), 
Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu 
mengendarai kendaraan (23)) 

.Penjelasan-- 

jp: Apakah mencukupi. 


-penjelasan.-. 

U : Biarkan aku selama aku 
meninggalkan kalian tanpa memberi 
perintah atau larangan terhadap sesuatu, 
atau janganlah kalian terialu banyak meminta 
penjelasan, karena hai itu bisa memicu 
seperti yang dialami Bani Israil kala mereka 
diperintah untuk menyembelih seekor sapi, 
mereka kemudian mempersulit, hingga 
akhimya Allah mempersulit mereka, yaitu 
sebab pertanyaan mereka. 


HAJI HANYA WAJIB SEKALI SEUMUR 
HIDUP 


WANITA HARUS PERGI BERSAMA 
MAHRAMNYA 

HADITS KE-847 


HADITS KE-846 

&Z Äi 4 ^ 

$ dllfc U j\i'fk=cšj U ^ CO : jll (jüu tj 

• f # > i.-f , i 

i i- **. 1*21^ 

ArtUMil La 

O'—■} <—>L f v_>bS” M 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi lg, 
beliau bersabda, "Biarkanlah apa yang aku 
tinggalkan untuk kalian. Orang-orang sebelum 
kalian binasa karena gemar bertanya dan 
menyelisihi nabi mereka. Karena itu, jika aku 
melarang kalian dan sesuatu maka jauhilah; 
dan apabila aku perintahkan kalian dengan 
sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Mengikuti sunnah-sunnah Nabi šg (2)) 


tilale. <u)| ,jyfJ jj! -AIV 

\ sipsus S: jvl ifbj 

. . -- 

yaij j t i_jLS” \A : j Aj-p-1) 

(i^LaJl 


Ibnu Ümar m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Seorang wanita tidak 
boleh bepergian menempuh perjalanan tiga 
hari, kecuali bersama mahramnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Berapa jarak perjalanan yang 
boleh mengqashar shalat (4)) 

..-.Penjelasan--. 

£ Sl): Mahram adalah orang yang tidak 
halal untuk dinikahi. 


498 












HADITS KE-848 

5 >>° - S-,f -r.S • - 

04****** :Jw -AIA 

< ^Ju9s£>(l *fLj aJlG- 4Jdl 4Jdl 

lt 4^ •>•** fv^l jiUŽ Sl oi :(^liilj 
Jl^l SlJ ji jl l^jj I 4 ** 
((^O^uw^j i|»l^2U :jL>>Lli üSü (Jl 

(öL-jJl uL n :A.«all *lj»- i_jUS* TA tjyteiJI 4»yi-l) 


Abu Sa'id berkata, "Aku mendengar empat 
perkara dari Rasulullah jfä. Perkara-perkara itu 
menakjubkanku, yaitu seorang wanita tidak 
boleh bepergian selama perjalanan dua hari 
kecuali bersama suaminya atau mahramnya; 
dan jangan susah payah menempuh 
perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga 
masjid: Masjidil Haram, Masjidku (masjid 
Nabawi), dan Masjidil Aqsha." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Denda berburi /' (28), 
Bab: Haji para wanita (26)) 

---Penjelasan-- 

<£JüT : membuatku kaguni, ini namanya 
menghubungkan sesuatu pada padanan 
kata, seperti firman All ah sss berikut, 
"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku 
mengadukan kesusahan dan kesedihanku." 
(Yüsuf: 86) 


j*oai |j >->L l :i^La)l J&a2i v->bS* 1A ij 

Abu Hurairah m berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Seorang wanita yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan 
mengadakan perjalanan selama sehari 
semalam tanpa didampingi mahramnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengqashar Shalat" 
(18), Bab: Berapa jarak perjalanan yang 
boleh mengqashar shalat (4)) 

-Penjelasan- 

tyj». tjü J-1J : Seorang lelaki memiliki ikatan 
ke-mahram-an dengan seorang wanita 
karena nasab atau yang lain. 


HADITS KE-850 


A. 




<ül AUl (jfej jjiLc- jj! -Ao* 

oj& V = jji5 *5® Ai & $\ y* 
i? hiA '-ij 4s\ fe 

&*■ Ü. 4)1 jjij t :jül .jij fUi 

£ä 3 u-iil :J\I AjŠj \jS 




»- tyjjTl M v-AsS* #1: j A»yi-t) 

(J>1> Alt^l 


HADITS KE-849 

jll :Jll i<U£- illi CS^J *jij* C^l “AIA 

&$ U 4 % te 1 

tr**J (5Ji Õl^-Sll 4JJb 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas es bahwa ia 
mendengar Nabi $g§ bersabda: 

"Jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan 
dengan seorang wanita; dan jangan sekali- 
kali seorang wanita bepergian kecuali 
bersama mahramnya." 

Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya ditugaskan dalam 


499 









sebuah peperangan sementara istriku pergi 
menunaikan haji." Ma ka beliau bersabda, 
"Pergi, dan temani istrimu menunaikan 
ibadah haji." 

(HR. Bukhari, Kitab: “3ihad‘ (56), Bab: 
Seseorang terdaftar dalam pasukan perang, 
kemudian istrinya keluar untuk naik haji (140)) 

--Penjelasan- 

fjje- : karena nasab atau yang lain, atau 
suaminya agar si wanita memastikan 
keamanan dirinya. 

: Aku mencatatkan nama di sana, 
berasal dari kata iktataba ar-rajulu, artinya 
seseorang mencatatkan namanya di buku 
sultan. 


WIRID YANG DIBACA SETELAH 
KEMBALI DARI HA|I 

HADITS KE-851 

.UjiA äi ^ äi ^ -A©^ 

JJI \l\ >'(Lj ÄI '&> 4ll jjij 51 

# «ir- J J pj&Bi ir* j' j' jj* & 

äi yi o^J=u ÄSS ^1 

j? Jpjij iii žj iuiii $ aä &J, S oi^j 

õj*ži *5^5 ^ 

0Äj (»Jufr cdJlCj 4JJl Jjutf 

jljl tij t_>L ®C A* : j iJJjliiJl A^-ji-t) 

(^-j jt Iji- 


suatu peperangan, haji, atau umrah, beliau 
bertakbir tiga kali setiap melewati dataran 
tinggi laiu berdoa: 

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya segala kerajaan dan pujian, dan 
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kita 
kembali, sebagai hamba yang bertobat, 
beribadah, sujud untuk Rabb kita dan memuji- 
Nya. Allah Mahabenar dengan janji-Nya, 
menolong hamba-Nya dan menghancurkan 
musuh-musuh-Nya sendirian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-doa" (80), Bab: Doa 
ketika ingin berpergian dan kembali (52)) 

.-.Penjelasan. 

ji>: Kembali. 

: Tempat tinggi. 

Jjjy p: Selepas bertakbir kala beliau berada di 
tempat tinggi, atau setelahnya. 

OjJjT: Kita kembali kepada Allah. 

GjJ: Berkaitan dengan õjx,\c, atau atau 
keduanya, atau tiga hai sebelumnya, atau 
empat hai sebagai perselisihan. 


SINGGAH DAN SHALAT Dl DZUL 
HULAIFAH SEPULANG DARI HAJI 
ATAU UMRAH 


HADITS KE-852 
iTTti -vJ." ~ . \ Jt 


A)S\ -Ao? 

j4\ fLj gz, äi & äi Jkij 5? 
li? äi ilfi- 4 £#Ül (5^ 



jjj aIiI Jut UjJl»- i_Aj M ljIiS" Co (JjUnJl <*-^i.t) 

(ti-j. 


Abdullah bin Ümar as meriwayatkan 
bahwa apabila Rasulullah kembali dari 


500 









Abdullah bin Ümar meriwayatkan, 
bahwa Rasulullah menambatkan hewan 
tunggangannya di Bathha' yang berlokasi di 
Dzul Hulaifah, laiu beliau shalat di situ. Dan 
Abdullah bin Ümar juga berbuat demikian. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Telah 
bercerita kepda kami Abdullah bin Yusuf 
(14)) 

-Penjelasan.. 

: menderumkan hewan tunggangan. 


HADITS KE-853 


■* .* Sl, + • i . i. > o , 

< j+S* 4JÜI JyS- -Aef 

*5^ J) 3j A»l <ja-Loj 4Ä)l 

ÄSjCi <dI| a) Jj «Jaluli ÄiJÄl 

Jj :(xLlil JUj jS-\ tülis. Jj (j-ji J\l) 

4ŠJIZE 5^ gEiu ££ & £ui 

^JLC’ 4JJl 4JJl Jj*uj tfj** <S 

J* ji-il jäj 

tiüi # Ja-j jjjhJl 

«Uil J*» djä <—»lj NT :^Ll <_>VsS' ro <_Sjl»dl <>-_p-l) 

(alj j ^ mll jJl-j aAp 


lembah. Letaknya berada di tengah-tengah 
antara mereka dan jalan yang mereka lalui." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Hadits 
Nabi jgjj; "Al-Aqiq adalah lembah yang 
diberkahi"( 16)) 


.-.Penjelasan. 

,j-5ü £: Ta'ris artinya turun dari kendaraan 
pada akhir malam bagi musafir untuk 
turun dan istirahat, minhu ‘arrasa yu’arrisu 
ta'risan artinya di tempat itulah dia istirahat, 
mu'arras adalah tempat untuk istirahat, 
untuk itu Dzulhijjah disebut mu’arras, karena 
di tempat ini Nabi jjjg shalat shubuh, setelah 
itu pulang. 

iiljjl jüL: Yaitu lembah Aqiq. 

£uiK : Tempat menderumkan hewan 
tunggangan. 

: menuju. 

fäj : Di antara orang-orang yang istirahat di 
akhir malam. 

JLy : Di tengah-tengah antara perut lembah 
dan jalan, wasath sebagai khabar ketiga atau 
badal. 


ORANG MUSYRIK TIDAK BOLEH HAJI 
DAN ORANG TIDAK BOLEH THAWAF 
Dl BAITULLAH DENGAN TELANJANG 


Abdullah bin Ümar berkata, Ketika singgah 
untuk beristirahat di Dzul Hulaifah di tengah 
lembah. Nabi diberitahu, "Sesungguhnya 
kamu sekarang sedang berada di Bathha' 
yang diberkahi." 

Musa bin Uqbah, salah seorang perawi 
hadits ini berkata, "Salim membawa kami 
istirahat di tempat singgahnya Abdullah 
ketika sedang mencari tempat singgah yang 
tepat untuk peristirahatan Rasulullah yaitu 
masjid bagian bawah yang ada di tengah 


HADITS KE-854 

• ? > • 


<<U£ 4JJI (jbj JjJuäll jšs u Q\ -Aol 

M 4 4 4 Õ* 

4A)t Jj hj I 4 JL& ty>\ tfJl 3 Ajüu cAJLC- 

•M» ** 

< J&\ ^ oJ- jli tpijj JIp äi Jj 

j»\*3i £u S Sf :o-£l £ $SjJ «Aij i 


501 









Cwll ijjlu *5/ uL "IV :^Ll ul^ 4>j>t) 

(«4/1* X) O^o 6, 


Abu Hurairah a& meriwayatkan, bahwa 
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengutusnya untuk 
ikut dalam suatu rombongan haji yang 
dipimpinnya sebelum haji Wada' untuk 
mengumumkan kepada orang banyak pada 
hari Nahr; bahwa mulai tahun depan, tidak 
boleh seorang musyrik pun melaksanakan 
haji dan tidak boleh seorang pun thawaf di 
Ka'bah dengan telanjang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Orang 
yang telanjang tidak boleh berthawaf dan 
orang musyrik tidak boleh berhaji (67)) 

----Penjelasan- 

: Menjadikannya sebagai amir. 

■hÄj & : Sekelompok lelaki beijumlah kurang 
dari sepuluh orang, pendapat lain menyebut 
hingga empatpuluh orang, tanpa adanya 
seorang wanita pun di antara mereka. 

iiji: Memberitahu. 


KEUTAMAAN HAJI, UMRAH, DAN 
HARI ARAFAH 


HAD1TS KE-855 


Ui - !) 0' <UJl Csfej •jijA -Aoo 

£Ül jl : jtf «fLj Äi 41)1 

šlii 

•j-jlII i_Aj > :<tl :j 

(l+Liij 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $jg bersabda, "Umrah dan umrah 
berikutnya menjadi penghapus dosa antara 
keduanya dan haji mabrur tidak memiliki 
balasan selain surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: 
Kewajiban umrah dan keutamaannya (1)) 


-Penjelasan-. 

£iijl jj : Ibnu At-Tin menjelaskan, 
kemungkinan semakna dengan firman 
Allah m , “Dan jangan kamu makan harta 
mereka bersama hartamu.” (An-Nisä': 2) Dan 
firman-Nya, " Siapakah yang akan menjadi 
penolong-penolongku untuk (menegakkan 
agama) Allah?' (Äli 'Imrän: 52). 

UJ& U Sjllf: Menghapus dosa-dosa di antara 
keduanya, kecuali dosa-dosa besar. Menurut 
tekstual, umrah pertama-lah yang menghapus 
dosa-dosa, karena umrah tersebut yang 
dikabarkan sebagai penghapus dosa-dosa. 
Namun secara makna, umrah kedua-lah yang 
menghapus dosa-dosa sebelumnya, hingga 
umrah berikutnya, karena penghapusan dosa 
sebelum dosa terjadi, tentu menyalahi zhahir. 

£jd\ ^-\j : Haji yang tidak dicampuri dosa, 
atau haji yang diterima, yang tidak ada riya’, 
sum’ah, kata-kata kotor, ataupun keji. 


HADITS KE-856 


:J \3 «ilft Äi SjjjA Ü>\ -Ao*\ 

JiÄl 

4»ä 1 AjJJj U5 JmjU jdj iUjJ CuJI 

^ti) J\ju <djl Jji i—^ tV :j o-^-t) 

((<üj 


, * » • 


502 









Abu Hurairah ss berkata, "Rasulullah jgš 
bersabda: 

'Barang siapa menunaikan haji di Baitullah, 
kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak 
berbuat fasiq, maka ia kembaii seperti saat 
dilahirkan oleh ibunya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Orang yang tertahan" 
(27), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Maka tidak 
boleh berkata kotor" (9)) 


TINGGAL SEMENTARA Dl MEKAH 
DAN MEWARISKAN RUMAH 


SETELAH HAJI DAN UMRAH, BOLEH 
TINGGAL Dl MEKAH TIDAK LEBIH 
DARI TIGA HARI 


HADITS KE-858 

jti :JlJ »^a 3I tioA» -AöA 

Äi ji Äi 

■i 

Äj»V5) cjU IV jLaiS/l ijkS” W :j 

(aSC—) ai Jüu 


HADITS KE-857 


, > 

4jl AÜl Jüj AJ AjaLmiI i^O ~A#V 

:JUl iljlS ^ Jjü £jl 4&1 \j :J15 

Äjj ijiš*' jj- 5 j' Õ* 3J3 jij 

gÜ* 4^j & b% ui? U$t 

jj j cjIj tt fo 

(IjSlj^y ViÄ-jj 


Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ses, ia 
berkata, "Wahai Rasulullah, di mana Anda 
akan tinggal di Mekah ini?" 

Beliau berkata, "Apakah Aqil meninggalkan 
rumah yang luas atau rumah-rumah?" 

Aqil dan Thalib mendapatkan warisan dari 
Abu Thalib, sementara Da'far dan Ali m 
tidak mendapat warisan sedikit pun karena 
keduanya adalah Muslim, sedang Aqil dan 
Thalib kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: 
Menginap di rumah-rumah Mekah, menjual, 
dan membelinya (44)) 


Ala' bin Al-Hadhrami berkata, "Rasulullah 
31 bersabda, 'Tiga hari bagi muhajir 
(pengunjung) setelah selesai menunaikan 
ibadah haji."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlat terpuji 
orang-orang Anshar" (63), Bab: Orang-orang 
Muhajirin tinggal di Mekah setelah selesai 
melaksanakan manasik haji (47)) 


HARAM BERBURU DAN MEMOTONG 
PEPOHONAN Dl MEKAH, SERTA 
MENGAMBIL BARANG TEMUAN 
KECUALI UNTUK DIUMUMKAN 


HADITS KE-859 


AÜI ji Jll: JlJ jjl doji- -Aö^ 

JySaJj ÕJäA Sl <flij aJlC- 

& Iii *l)^Äš fi^Ül iil} $!%• 
fi> jij jjjVg oii^ji jü # äi 

Arf j&3i aSü ‘iiQji jj äi 

J43 tjl^J iili ^J j. 

afjž JL1J4 H .^aii ^ jj äi 


503 



.ugu-^siVj 


iiü >&l ^1 il jjij U iJÖ j\J 


>^^l:J«:J«rt3ba3 

Jls2}| Jil 'J l-Aj \*:Jutalt »lj»- k r >bS' f A 

(*5w 


Ibnu Abbas ae berkata, "Pada Fathu Mekah 
Nabi $§ bersabda: 

Tidak ada lagi hijrah, tapi yang ada jihad dan 
niat. Oleh karena itu, jika kalian diperintahkan 
berangkat perang maka berangkatlah. 
Sesungguhnya negeri ini telah Allah sucikan 
sejak hari pendptaan langit dan bumi. la 
akan terus suci dengan pensucian dari Allah 
hingga hari Kiamat sehingga tidak dibolehkan 
perang di dalamnya bagi seorang pun 
sebelum aku dan tidak dihalalkan pula 
bagiku kecuali sesaat dalam suatu hari. 

la suci dengan pensucian dari Allah itu 
hingga hari Kiamat. Pepohonannya tidak 
boleh ditebang, buruannya tidak boleh 
diburu, hewan dan barang temuannya tidak 
boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin 
mengumumkannya, serta rumputnya tidak 
boleh dipotong.'" 

Al-Abbas ae berkata, "Wahai Rasulullah, 
kecuali pohon idzkhir, karena ia berguna 
untuk wewangian tukang besi dan rumah- 
rumah mere ka." la berkata, maka beliau 
bersabda, "Ya, kecuali pohon idzkhir" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburi /' (28), 
Bab: Tidak dihalalkan berperang di Mekah 
( 10 )) 


-penjeiasan- 

S : Tidak ada hijrah yang wajib dari 
Makkah ke Madin ah setelah penaklukan 
Makkah karena sudah menjadi Darul Islam. 


kg Slif \j : Jihad memerangi orang-orang 
kafir dan niat baik untuk melakukan amal 
baik dimana dengan kedua ini akan diraih 
banyak sekali keutamaan yang ada dalam 
makna hijrah yang sebelumnya diwajibkan. 
Ath-Thaibi menjelaskan dalam Syarhul 
Misykät, sabda beliau, "Tetapi jihad dan 
niat,” dihubungkan pada tempat Y , artinya; 
hijrah meninggalkan kampung halaman, 
baik hijrah ke Madinah demi menyelamatkan 
diri dari orang-orang kafir dan membela 
Rasulullah j||, berjihad di jalan Allah, atau 
berhijrah untuk meraih berbagai keutamaan, 
seperti menuntut ilmu, hijrah pertama 
(dari Makkah ke Madinah) sudah terputus, 
sementara dua jenis hijrah berikumya masih 
berlaku, maka manfaatkan keduanya, jangan 
sampai ketinggalan. 

\£&\» iSj : Ketika imam mengajak 

kalian pergi berperang, maka pergilah untuk 
berperang. 

iiil : tanpa menyebut kata ganti ha', 
aslinya; Siil Üji. 

«iil : Karena kesucian Allah. 

^ jj : Berperang tidak dihalalkan untukku 
di Makkah. Ini bukan dalil bahwa Nabi 3$i 
berperang dan merebut Makkah secara 
paksa, karena halalnya sesuatu tidak 
mengharuskan sesuatu tersebut terjadi. Al- 
Mawardi menyatakan seperti yang dinukil 
An-Nawawi darinya dalam Syarh Muslim, 
di antara keistimewaan tanah Haram; 
para penduduknya yang membangkang 
tidak boleh diperangi. Sebagian fuqaha 
menyatakan, haram memerangi mereka, 
tapi mereka ini ditekan hingga kembali 
patuh dan termasuk dalam hukum orang- 
orang adil. Jumhur ulama berpendapat, 
mereka diperangi karena pembangkangan 
jika memang tidak cara lain untuk membuat 
mereka meninggalkan sikap membangkang 
selain dengan perang, karena memerangi 


504 





para pembangkang adalah termasuk hak 
Allah yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, 
menjaga hak-hak Allah di tanah Haram lebih 
utama dari pada disia-siakan. An-Nawawi 
menyatakan, pendapat terakhir ini benar. 

H : Tidak dipotong atau ditebang. 

: Duri saja tidak boleh dipotong, apalagi 
pohon, meski duri-duri yang mengganggu 
boleh dipotong, diqiyaskan pada hewan- 
hewan yang mengganggu. 

2111 ’J£ Vj : Secara tegas mengharamkan 
menggusahhewanburuandanmenyingkirkan 
hewan tersebut dari tempatnya. 

Jr* && Hj: Makna hadits; barang 
hilang di tanah Haram tidak halal bagi orang 
yang bermaksud untuk mengumumkannya 
selama setahun setelah itu ia miliki barang 
tersebut seperti halnya di tempat-tempat 
lain, bahkan tidak halal bagi orang yang 
mengumumkannya untuk selamanya 
ataupun memilikinya. 

liSU. jä£ Hj : Tanaman-tanamannya yang 
masih hidup tidak boleh dicabut. 

: Tanaman familiar yang beraroma 
haram, tanaman alfa-nya Makkah. 

•jdžj: Untuk para pandai besi mereka, atau 
qain adalah setiap pengrajin yang membuat 
barang sendiri. Makna hadits; dibutuhkan 
pengrajin untuk menyalakan api. 

: Untuk atap-atap ramah mereka, 
diletakkan di atas kayu, atau untuk perapian 
seperti tanaman alfa. Sabda beliau, y£}\ Sj, 
pengecualian sebagian dari keselurahan 
karena idkhir termasuk tanaman-tanaman 
yang boleh dicabut. 


HADITS KE-860 


(XAul iji jv3 <UI «rojvu Q\ ~A~' 


£ 0 . + _ • * ^ A 


«piiij aJl£> 4JJ| *)|jS JUÜl 

elfijj t jjUil AlüLyrt ^a JLxjl 

jifj ži\ jJ- jU (jCE 

pjj <U)I l^aji iJwa 5j :J\3 j*J <aJL& 


( 04 J JUÕJU 2 J cLO 42 l)* 

fLj Äi <uil (jpj J&J 

ji\j jüj 5 il id 4Ail 5 | IjijÜ «I 4 I 9 
Odlfr jaJ <j\^j J^a iilil I 4 J (j 531 HjIj *jl£sd 
■IaÜÜI ^iiJj <(j^a^lU 
UI :jld j Id ta violxll 

p* gtf V; 5 <aS* flif 

SÄ^SJ 

jJUJI i-Aj rv i_ib5” r i j 

Muji 


Abu Syuraih berkata kepada Amru bin Sa'id 
saat ia mengutus rombongan ke Mekah, 
"Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan 
satu sabda Nabi iü yang pernah beliau 
sampaikan dalam khutbahnya saat Fathu 
Mekah. Kedua telingaku mendengarnya, 
hatiku merasakannya dan kedua mataku 
melihatnya, beliau memuji Allah dan 
mensucikan Allah seraya bersabda: 

'Sungguh, Allah telah mensucikan Mekah 
dan orang-orang (Musyrikin Mekah) tidak 
mensucikannya. Maka tidak halal bagi 
setiap orang yang beriman kepada Allah 
dan hari Akhir untuk menumpahkan darah 
di dalamnya, dan tidak boleh mencabut 
pepohonan di dalamnya. Dika seseorang 
minta keringanan karena peperangan 
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah jSg di 


505 




dalamnya maka katakanlah bahwa Allah 
Ta'ala hanya mengizinkan Rasul-Nya dan 
tidak mengizinkan kaiian. Allah Ta'ala telah 
mengizinkanku pada satu saat di siang hari. 
Kemudian, hari ini kesuciannya dikembalikan 
sebagaimana sebelumnya. Maka hendaklah 
yang hadir menyampaikan kepada yang 
tidak hadir.'" 

Abu Syuraij ditanya, "Apa yang dikatakan 
Amru?" la berkata, "Aku lebih mengetahui 
daripada kamu, wahai Abu Syuraij, beliau 
tidakakan melindungi orangyang bermaksiat, 
orang yang menumpahkan darah, dan orang 
yang mencuri." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Orang 
yang hadir menyampaikan ilmu kepada 
orang yang tidak hadir (37)) 

--Penjelasan-- 

U3 \^> jf : Safak artinya menumpahkan 
darah, maksudnya membunuh. Al-Qasth alani 
menjelaskan, terkait pembunuhan dan 
melaksanakan hudud, diriwayatkan 
dari Asy-Syafi’i dan Malik, hukum tanah 
Haram sama seperti tempat-tempat lain, 
hudud dilaksanakan di sana, hukum qisas 
dilaksanakan di sana, haik kejahatan 
pembunuhannya dilakukan di tanah Haram 
ataupun di tanah halal kemudian si pelaku 
berlindung ke tanah Haram, karena pelaku 
maksiat telah merusak kesucian dirinya 
sendiri, sehingga ia telah membatalkan 
jaminan aman dari Allah. 

H : Tidak dipotong dengan mVdhad, alat 
pemotong seperti kapak. 

ii-f : Artinya, jika seseorang berkata, 
"Meninggalkan peperangan adalah azimah 
sementara peperangan adalah rukhsah yang 
dilakukan jika diperlukan.” 

& ii-U. : Yaitu dari terbitnya matahari 
hingga ashar. 

il" Sl: Tidak diündungi. 


CJc .: Untuk menegakkan hak padanya. 

pii ijtS : Seorang pembunuh yang berlindung 
ke tanah haram karena takut hukum had 
ditegakkan kepadanya. 

tjlS '% : Yaitu karena pencurian, makna 
aslinya adalah mencuri unta, dan disebut 
untuk setiap pengkhianatan (pencurian). 


HAD1TS KE-861 

ui :J\S <4JLfr <üil 8 

— — 2 » 

«aŠjõ dJlc- iiii Je iiii 

Oi :jvl p ^ JUMf g-AŠJl 4 fä 

iS^i; «j^Ji j* ii 

^ j# Sl ijSjS S* ^ 

J* 9 J** 9 ^ Ji 9 ^ IjJaaU» 

jiil jui oi C5j5 ^ oi & :^^i j* 

^ ^ ‘>Wi ^ :^Öi 
.> Wi % Äi ^ 4ii jiil 

: ji^ jii ,>? Jrj J?i 

Äi 4iii jüi in u 4 

oli £j,S[ i 

t liž l i_iyü i_>\j V rtkõDI lo : j Aa^i-I) 


Abu Hurairah ass berkata, "Ketika Allah 
ÖgS membukakan kemenangan bagi Rasul- 
Nya atas Kota Mekah, beliau berdiri di 
hadapan manusia. Beliau memuji Allah dan 
mensucikan-Nya kemudian bersabda: 


506 






'Sungguh, Allah telah menahan gajah untuk 
masuk Mekah dan memberikan kekuasaan 
kepada Rasul-Nya dan kaum Mukminin. 
Di tanah Mekah ini tidak dihalalkan bagi 
seorang pun sebelumku, dan sungguh ia 
dihalalkan buatku pada suatu masa di suatu 
hari dan juga tidak dihalalkan bagi seseorang 
setelahaku. 

Maka binatang buruannya tidak boleh diburu, 
durinya tidak boleh dipotong, dan barang 
temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk 
diumumkan dan dicari pemiliknya. Barang 
siapa dibunuh di dalamnya, keluarganya 
punya dua pilihan: meminta tebusan atau 
menuntut balas dari keluarga korban.' 

Al-Abbas berkata, 'Kecuali pohon idzkhir, 
karena pohon itu kami gunakan sebagai 
wewangian di kuburan kami dan di rumah 
kami.' Maka Rasulullah |j§ bersabda, 'Ya, 
kecuali pohon idzkhir.’ Laiu Abu Syah, seorang 
penduduk Yaman, berdiri dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, tuliskan keterangan itu 
untukkul' Rasulullah berkata, 'Tuliskan 
untuk Abu SyahT" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Barang temuarf’ (45), 
Bab: Bagaimana mengumumkan barang 
temuan miiik penduduk Mekah (7)) 

...Penjelasan..— 

& StU-: Saat penaklukan. 

ISili S : Tidak boleh bagi yang berihram 
ataupun yang tidak berihram. 

jäi Slj: Tidak dipotong. 

: Barang hilang di sana. 

xiÜJ : Orang yang mengumumkan barang 
hilang tersebut dan menjaganya untuk 
pemiliknya, bukan memilikinya, sama seperti 
barang-barang hilang lain di tempat-tempat 
lain. 

tSjJy õ*: diberi fidyah. 

Zfi õ?: Menghukum qisas. 


Uj^iJ &£ : Kami gunakan untuk menutup 
celah-celah liang lahad di antara batu-batu 
batu. 

: Kami letakkan di atas kayu-kayu atap 
rumah. 


BOLEH MASUK MEKAH 
TANPA IH RAM 


HADITS KE-862 




-AV 


51 <*•*. äi euu j j\ 
gUJl j»\ft J»>S jjLj aJla 4A1I ^9 AJJl jjJoj 

5i jvs äi .jsy 1 Jj ja 

: JLo jliLnü jJL e u JÜÄ- £jl 

fji -1 >L NA ijhS" KA :J <*-^*-1) 


Anas bin Malik sasss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgš memasuki Mekah pada Fathu 
Mekah dengan mengenakan pelindung 
kepala terbuat dari besi. Ketika beliau 
melepaskannya, seseorang datang laiu 
berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal sedang 
berlindung di balik kain penutup Ka'bah." 
Beliau pun berkata, "Bunuhlah ia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berburi/’ (38), 
Bab: Masuk ke Tanah Haram dan Mekah 
dalam keadaan ihram (18)) 

..--Penjelasan- — 

JILll : Pakaian pelindung yang dirajut dari 
besi seukuran kepala, atau pelindung kepala 
dari besi, atau pelindung kepala dari serangan 
senjata seperti helm. 

ifcjj LÜj : Ketika Nabi melepas pelindung 
kepala. 


507 








jti ’J >\: NamanyaAbduManaf, Khathal adalah 
julukannya, karena salah satu sisi jenggotnya 
Iebih pendek, ia pemah bersyair berisi celaan 
terhadap Nabi dan menyuruh budak 
wanita miliknya untuk mendendangkan syair 
tersebut 


KEUTAMAAN KOTA MADIN AH, 
DOA NABI UNTUKNYA, SERTA 
KEHARAMAN MEMBURU DAN 
MENEBANG POHONNYA 


HADITS KE-863 

•Aifi 4ill (jj^j Jjj jj 4i)l -AIT 1 

f> frfÖl Sl :£<5 *3* Al ^ 
frfGil f> ^ icSj ib 

\eo U Ji* Uai 3. OjftSj illi 

(jjill *Sjj i_Aj of :^_11 «-jUS* rt :j t 5 ,Uü\ 

jJL-j aJlp Alt 


Abdullah bin Zaid ass meriwayatkan dari Nabi 
3 Ü, "Nabi Ibrahim teiah mengharamkan 
(mensucikan) Mekah serta berdoa untuknya; 
dan aku teiah mengharamkan Madinah 
sebagaimana Ibrahim mengharamkan 
Mekah dan berdoa untuknya agar mud 
dan sha'nya (takaran dan timbangannya) 
diberkahi sebagaimana Ibrahim berdoa 
untuk Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beiT (34), Bab: 
Barakah sha' dan mud Nabi (53)) 

-.- - - Penjelasan- 

ticUy ISU £ : Semoga barang-barang yang 
ditakar dengan mud dan sha* diberkahi. 


HADITS KE-864 

All Jl$ jj -Ati 

Jä jJu<3 4 «Jlc> 43)1 

j;? 

A Jlc» 43)1 43)1 cAi 

; jj£ õ?jsž=5*id>ii£ Jj; d? 

.JlSilj jiillj «ijjilj ijfci ül 


\JJu 3 l Jjl 

t\jj iSj^Z o !31 (^3 tlijl^ jj OJj 

^ 1^1 ^ ^ ■**'(''*' i'"' e* Ca \ | 

b l <0 *bj <5^» j® •***« 

> *r^ if 04 ;»<■»*.* 4 ^^ #"■’ ^ ® 5». 

düS * 5^6 

JjiiüiSiuij \2jjJ Js- iii : jil u»td 15 

1 4 









Anas bin Malik ae berkata, "Nabi ^ berkata 
kepada Abu Thalhah, 'Carilah satu ghulam 
(pelayan) di antara para pelayan milikmu 
untuk melayaniku selama keberangkatanku 
ke Khaibar. Abu Thalhah pun keluar dengan 
memboncengkanku di belakangnya. Saat itu 
aku masih kanak-kanak yang hampir balig. 
Aku melayani Rasuluilah £| setiap kali beliau 
singgah dan aku sering mendengar beliau 
berdoa: 

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
gelisah, sedih, lemah, maias, kikir, pengecut, 
terlilit hutang dan dari tekanan orang.' 


508 







Aku menjadi pelayan beliau hingga kami 
kembali dari Khaibar. Beliau kembali dengan 
membawa Shafiyyah binti Huyay yang 
telah dinikahinya. Aku melihat beliau 
menutupi tempat Shafiyah dengan kain, laiu 
diboncengkan di belakang beliau. Ketika 
sampai di Ash-Shahba', Nabi membuat 
makanan dari kurma dalam nampan ketil 
kemudian menyuruhku memanggil orang- 
orang untuk memakannya. 

Dan itulah permulaan Nabi M berkumpul 
dengan Shafiyyah. Kemudian kami berangkat 
lagi hingga ketika bukit Uhud telah tampak, 
beliau berkata, 'Gunung ini mencintai kita 
dan kita juga mencintainya.' Ketika telah 
mendekati Madinah,. beliau berdoa: 

Ya Allah, sungguh aku mensucikan apd 
yang ada di antara dua bukit ini (Madinah) 
sebagaimana Ibrahim mensucikan Mekah. 

Ya Allah, berkahilah penduduk Madinah dalam 
takaran mud dan sha' mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: Al- 
Hais (jenis makanan yang terbuat dari kurna, 
tepung, dan samin) (28)) 

-Penjelasan--- 

dfi : Suami Umrnu Anas. 

34*^1} : Hilangnya kemampuan, makna asli 
kata ini adalah bagian belakang segala 
sesuatu, berasal dari kata ‘ujz artinya bagian 
belakang dari sesuatu, bagian tersebut selalu 
lemah untuk melakukan apa saja, selanjutnya 
kata ini digunakan untuk kebalikannya. 

j lš3\j : Berat dan tidak bergairah untuk 
melakukan sesuatu padahal ada kemampuan 
dan dorongan untuk itu. 

gjjll : Beratnya hutang hingga membuat 
orang menyimpang dari sikap lurus dan adil. 

JU-jll Üic-: Ghalabah artinya penindasan. Ath- 
Thaibi menjelaskan, penindasan mungkin 
dikaitkan kepada si pelaku, maksudnya 
si pemberi hutang kepada si penghutang 


dengan memmtut pelunasan hutang 
padahal si pemilik hutang tidak punya uang 
untuk melunasi, atau dikaitkan kepada si 
penghutang itu sendiri, misalkan tidak ada 
seorang pun yang membantu untuk melunasi 
hutang-hutangnya. 

UjU-: Memilihnya di antara harta rampasan 
Khaibar. 

iSyi : Memberikan haywah padanya, haywah 
adalah kain yang dililitkan pada punuk unta 
untuk menjaga penunggangnya agar tidak 
jatuh, juga digunakan untuk sandaran agar 
nyaman. 

iC+ž&i : Sebuah tempat di antara Khaibar dan 
Madinah. 

Uii- : Kurma yang dipisahkan dari bijinya 
kemudian ditumbuk dengan keju laiu 
dicampur dengan samin dalam bentuk 
adonan, setelah itu diditekan-tekan dengan 
tangan hingga berbentuk roti kuah, kadang 
dicampur dengan tepung. 

£)»: Maksudnya parang. 

: Menggauli Shafiyah. 

<s : Satu mud memuat satu sepertiga 
rithel atau dua rithel. 

: Satu sha’ memuat empat mud. 


HAD1TS KE-865 

f5>[^ J* jjjät 

& j \ Jl <JlS aj! 

* «i 

tfjLäi 


509 






Ashim berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 
'Apakah Rasulullah jg telah mengharamkan 
Madinah?' Beliau menjawab, 'Benar, yaitu 
antara ini hingga itu, pohonnya tidak boleh 
ditebang. Barang siapa berbuat dosa 
(pelanggaran) di sana, maka baginya laknat 
Allah, malaikat dan seluruh manusia.'" 


: Alat penakar untuk barang-barang. 

: Barang-barang yang ditakar 
dalam sha’ dan mud. 


HADITS KE-867 


Ashim berkata, "Musa bin Anas mengabarkan 
kepadaku bahwa beliau mengatakan, 'Atau 
melindungi orang yang berbuat salati.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan i" (96), Bab: 
Dosa bagi yang menempati suatu tempat 
dan membuat kerusakan (6)) 

--Penjelasan- 

£ : Al-Qadhi 
menjelaskan, artinya siapa melakukan dosa 
di sana atau pelaku kejahatan berlindung 
kepadanya laiu ia lindungi. 


HADITS KE-866 


4A)l “A1V 

^ &UU j^-l ^JJI :Jvl «fLj *2* ÄI 

iSjOl äJIÕj cJuL> U 

ÄJUJ.LI l-jIj V >—>US” n : j 

(<U-I 


Anas ass meriwayatkan dari Nabi ^g, beliau 
bersabda, "Ya Allah, jadikanlah berkah kota 
Madinah dua kali lipat berkah kota Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Madinah Menghilangkan 
keburukan (10)) 


5» *Ü 4JJI düU# ijjA 


* • - 

it *T' '•r. 


iijG j$n : jö «jjuj Oi 4jji j* <u)i 

®r uibS' Tl u 


-Penjelasan.. 

: Al-Azhari, dhaf dalam bahasa Arab 
makna aslinya seperti, kemudian kata ini 
digunakan untuk seperti dan lebih tanpa ada 
batasnya, hadza dhifhadza artinya ini seperti 
itu. Dalam bahasa Arab, boleh dikatakan; 
hadza dhi'fuhu (ini dua kali atau tiga kali 
sepertinya), karena dhaf adalah tambahan 
tanpa batas. 


Anas bin Malik a» meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 5 gš bersabda, "Ya Allah, berkahilah 
timbangan penduduk Madinah, berkahilah 
sha' dan mud mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual bei!' (34), Bab: 
Barakahnya sha' Nabi dan mudnya (35)) 

-----Penjelasan--.-. 

JL0: Maksudnya penduduk Madinah. 


HADITS KE-868 

■ ' & 

? *f • ^ 


^ «*• »#* ^ * * J* * | .. ^ * «■* 

jCa jp t-JL-v 4JLfr 4JJI (jjf j *Jp -AIA 

u s : 2;?'j £?• .. • • ?•- *T'- S•»r . 

(wa< &JU&U0 1 . j>1 

aj «äi o\^ j*. föi* u Ä 13 

‘Jj^l 6^1 :lfcj liti li>ž3 Ü^Jdl .4* 4 


510 












fr* ^ jj j* & liij 


äi &J üj^. Q &£.{ 


-• ,;~ 


rtlJi % \3> 4^ äi ^ «äs*? 0-^5 


■H^% 

i ^ ,f*f »^ #• •** 


«fiuSl li JL1S Sl >13 jLlLÜI iii :^3 lil} 

3&£tig äi &j Oli >.i ^ 

Vj ^ äi S <&äf ^fig 

*3** 6sS^ <3*1 Ä ^ <i5 5* :l *3 '*13 
äi &> S <5^*1 j-iiJij ÄsSdi} äi ilU 

y* >j£=u L* cjU o yLaifrMl <—>bS” M gljLkJI <>y»-t) 
(^J-Jlj yj-Jl j jiiJlj piiJI ^ 


Ali ss berkhutbah kepada kami di atas 
mimbar dari batu bata, di atasnya tergeletak 
sebuah pedang, dan di tangannya ada 
lembaran catatan yang menggantung. la 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai 
kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan 
apa yang terdapat dalam lembaran catatan 
ini." 

Ali lantas membukanya, ternyata isinya 
keterangan umur-umur unta dalam diyat. 
Juga berisi pernyataan: Kota Madinah 
adalah haram semenjak dari 'Air (gunung di 
Madinah) hingga sini. Maka barang siapa 
melakukan pelanggaran di sana, baginya 
laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh 
manusia. Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah. 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Hak kaum muslimin itu sama, 
dapat diperoleh oleh siapa pun dari mereka. 
Maka barang siapa melanggar hak seorang 
muslim, baginya laknat Allah, malaikat 
dan seluruh manusia, Allah tidak menerima 
amalannya, yang wajib maupun yang sunah." 


Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Barang siapa mengangkat suatu 
kaum sebagai wali tanpa seizin tuannya maka 
baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan" (96), Bab: 
Berlebih-lebihan dalam mendalami ilmu dan 
berselisih di dalamnya adalah perkara yang 
dibenci (5)) 


-.-Penjelasan-- 

jiT y.: Batu bata yang dibakar. 

: Dibuka laiu dibaca. 

iULlt: Maksudnya unta untuk pembayaran 
diyat dan perbedaannya terkait pembunuhan 
sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja. 

\j >.: Diharamkan. 

: Sebuah gunung di Madinah. 

0 

: Siapa melakukan bid'ah atau 
kezaliman di sana. 

: amalan fardhu. 

SlÄ£ Sl): Amalan nafilah, atau sebaliknya, atau 
tobat dan fidyah, atau yang lain. 

<li: Tulisan dalam lembaran. 

& .Illil & : Jaminan aman yang mereka 
berikan sah, ketika ada seorang muslim 
memberikan jaminan aman kepada seorang 
kähr, haram bagi yang lain mengusik orang 
kafir tersebut. 

: Mengurusnya. 

jLitf M: seperti wanita, budak, dan lainnya. 

UIÜ yJ.\ "yS : Siapa melanggar peijanjian 
seorang muslim. 

UjS jl) : Siapa menjadikan mereka sebagai 
pemimpin-pemimpin. 


511 







HADITS KE-869 

$ Z\ <& &\ -J\ ^ -am 
Hi>s u gj ;Q»)i cJv; j) :jji5 
OO U *1* ÄI &\ j\l 

(ajjjJl! i_>L t :<CjjJlI JlLai ots" (_5jU>uJ\ 


Abu Hurairah m berkata, "Seandainya aku 
melihat rusa berkeliaran di Madinah, aku tidak 
akan membuatnya terkejut (mengganggunya). 
Sebab, Rasulullah^špernahbersabda/Antara 
dua kawasan berbatu hitam (kota Madinah) 
adalah tanah haram/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dua lembah Madinah (4)) 

.Penjelasan... 

: Merumput. 

U : Aku tidak membuatnya takut, ini 
kiasan tidak memburu hewan buruan. 

iiiSS õw Vi : Labbah adalah kawasan penuh 
dengan bebatuan hitam, Madinah terletak di 
antara dua kawasan yang dipenuhi bebatuan 
hitam di sebelah timur dan barat, juga di 
dua sisi lainnya, hanya saja kedua kawasan 
ini merujuk pada dua kawasan sebelumnya, 
karena seluruh rumah Madinah termasuk 
dalam kawasan tersebut. 


ANJURAN TINGGAL Dl MADINAH 
DAN BERSABAR Dl DALAMNYA 


HADITS KE-870 

J\l :cJll A 4 JL& &1 — AV* 

1^1 $11 :jJuj &\ & ^*11 


jüg uil j? & uaj u? Jupi 

UelUj Iili £ li ilp $JI .ipil jl Ui? 

ftVjjll tt-Jl i_jL tv luIiS" A* 


Aisyah berkata, Rasulullah ^ bersabda, 
"Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai 
kota yang kami cintai sebagaimana Engkau 
jadikan Mekah sebagai kota yang kami 
cintai, atau bahkan lebih dari itu. Ya Allah, 
pindahkanlah wabah demamnya ke Juhfah 
dan berkahilah timbangan sha' dan mud 
kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Doa untuk menghilangkan wabah 
dan penyakit (43)) 

--Penjelasan-- 

I2.t : Lebih kami cintai melebihi cinta kami 
kepada Makkah. 

žj&i» : Miqat Mesir, sebelumnya Juhfah 
adalah kawasan hunian Yahudi laiu kawasan 
ini dimasukkan dalam wilayah Makkah. 

UpU >3 Viü £ bJ iljU : Maksudnya 
melimpahnya bahan makanan, seperti 
tanaman dan hasil bumi. 


MADINAH TERJAGA DARI THA’UN 
DAN DAJJAL 

HADITS KE-871 

•r.s >•' ,i. . -r ? * • , 

:JIä «UC- 4X1 1 tjij A Al Cuoa- -AY^ 

«• “i* 

o»l£l £ :$j &\ 4X11 JVJ 

jifoji % 6>uat i^UJu S äpjJi 

Y 1 —>Vj ^ :(3 LSjViyJI A»-^l) 

, (tujdl JUil 


512 









Abu Hurairah as berkata, "Rasulullah ig 
bersabda, 'Pada pintu gerbang kota Madinah 
ada malaikat malaikat (penjaga) sehingga 
wabah penyakit tha'un dan Dajjal tidak akan 
dapat memasukinya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinate 
(29), Bab: Dajjal tidak akan masuk Madinah 
(9)) 


-Penjelasan- 

illit: Pintu-pintu masuk Madinah dan 
jalan-jalan masuk menuju Madinah. 


MADINAH MENYINGKIRKAN ORANG- 
ORANG JAHATNYA 

HADITS KE-872 

j\3 : jtf «JÜ ÄI c&j -AVf 

Ji äi jj^j 

lP <£5 

31 ^liil 

Äij-ill >—Aj t :ÄJajdl ^pUiai :j ij;j\j*Jl 4a-^»-l) 

(^Ul ^ Wb 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah 
bersabda: 

'Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu 
tempat yang daya tariknya lebih dominan 
daripada tempat-tempat lain. Orang-orang 
munafik menyebutnya kota Yatsrib, yaitu 
kota Madinah. Kota ini dapat menyingkirkan 
manusia (yang jahat) sebagaimana alat 
tempa besi membersihkan karat besi."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinatt' 
(29), Bab: Keutamaan Madinah di mana ia 
dapat membersihkan manusia (2)) 


-Penjelasan- 

&L i>f : Rabbku memerintahkanku untuk 
berhijrah ke sebuah perkampungan. 

Uyä I : Maksudnya penduduk 

perkampungan tersebut mengalahkan 
penduduk seluruh negeri. 


HADITS KE-873 


41)1 £sfcj 4llt ’£■**’ (V pii CoA» -AY f 

fLj *3* Äi ji äi jjij oi 

iüj gi^ii 6iiÜ jp 

*3* Äi ji äi jpj Ji jtl 

41)1 Jj—j ijts ^bl 41)1 Jj—J lj :JÜ3 

^i|l :jül 4;i£ p ifLj ÄI Ji 
(^j4j ^i|l :j\ü «li fjl3 
*1* Äi Ji Äi Jjlj jül fcfi 

Q? 


dl 5* .*1 pJ glj ja uli tV VT :J u^ImJI f>^>l) 

(tvJI 

Uabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa 
ada seorang arab badui berbaiat kepada 
Rasulullah jg di atas Islam. Kemudian si arab 
badui ini terserang demam di Madinah. la 
kemudian menghadap Rasulullah jg dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tolong cabutlah 
baiatku." Namun Rasulullah jg enggan. 
Kemudian si Arab badui datang lagi dan 
berkata, "Cabutlah baiatkul" Namun Nabi 
enggan, kemudian si arab badui datang 
lagi untuk kali ketiga dan mengatakan, 
'Tolong cabutlah baiatkul" Nabi tetap 
enggan, sehingga arab badui keluar 
dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah jg 


513 









bersabda, "Sungguh Madinah ini bagaikan 
pemanggang api yang menghilangkan karat 
dan menyaring yang baik saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keputusan" (93), 
Bab: Berbai'at kemudian menarik kembali 
bai'atnya (47)) 


---Penjelasan- 

i i)±.j : Demam. 

fllj iil Jbi Jjü : Rasulullah 
enggan menerimanya, karena tidak halal 
bagi orang yang berhijrah kembali lagi ke 
kampung halamannya. 

^15: Bagian jeleknya. 

y: Jernih dan dipisahkan dengan kotoran. 

y>\Si\ : Jemih dan mumi, seperti kata-kata; 
nashVul lawn, yaitu wama yang jemih dan 
mumi Makna hadits; akan keluar dari Madinah 
orang yang imannya tidak mumi, dan akan 
bertahan di sana orang yang mumi imannya. 


HADITS KE-874 


& «Oft &\ ootf ^3 11 ^ -AVI 

JŠ Z& ^31 


Zaid bin Tsabit meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Kota Madinah ini baik. 
la dapat menyingkirkan segala yang buruk 
sebagaimana api membersihkan karat 
perak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsif (65), Surat: 
An Nisa' (4) Bab: Maka mengapa kamu 
(terpecah) menjadi dua golongan dalam 
(menghädapi) orang-orang munafik (15)) 


.Penjelasan • 

x £\: Maksudnya Madinah. 


ORANG BERNIAT BURUK TERHADAP 
PENDUDUK MADINAH AKAN 
DIBINASAKAN ALLAH 

HADITS KE-875 


> • * -r.s ? • • «• »• „ 

:Jl3 ‘jfV3j Jju u doA»» -AVo 


jif H fLj ÄI Ji gX 
jdi gi £üi u? % Li xg Ji 


aS" ^ jjj v-jL V :Ljjdl JSlai tT : j 

(L. jJLI Jftt 

Sa'ad bin Abi Waqqash m berkata, "Aku 
mendengar Nabi ^ bersabda: 


Tidak ada seorang pun yang membuat tipu 
daya bagi penduduk Madinah kecuali ia 
akan dilebur (dihancurkan) sebagaimana 
garam dilebur di dalam air.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Dosa bagi orang yang menipu 
penduduk Madinah (7)) 


..Penjelasan.. 

Ii! jlf j4£su H ; Tak seorang pun 
melakukan tipu daya, seperti makar, perang, 
atau hal-hal berbahaya lainnya tanpa alasan 
yang dibenarkan kepada penduduk Madinah. 
£Uil: Meleleh. 


514 












ANJURAN TINGGAL Dl MADINAH 
SETELAH KOTA-KOTA LAIN 
DITAKLUKKAN 

HADITS KE-876 


tti &J 4 4 -AVI 

ftj äi & iil jj^j &LZ :jvä Ajf 

' •\ s ' i. 2 > <r.s -f-r , , i. >*•{ 

JjUäwsS fjj £|Ui £äu :Jjjy 

*T \ t-f ■ • i • f 

J 1 (4 1 ji»- 

•.* ' "! ?*; •»?"; ■'i *ii •: i*£i> 

^U*JI £CÄjÜj ijJD 

jb i <5j&5 sft? jj jij ju. 

•i&ä & 5^5 $ 

Õ^^jj^j^lüxül} 

0 6- V**-> v>* vV 4 ***M JJ'-»» cSj^JI *^>-1) 

faA\ 


Kemudian negeri Irak akan ditaklukkan laiu 
akan datang suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju negeri tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Pada hai, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Orang yang anta Madinah (5)) 

—--Penjelasan-- 

: Mereka menggiring hewan-hewan 
temak menuju Madinah secara Iembut. 

o&Scä : Dari Madinah menuju Yaman. 


MADINAH KETI KA DITINGGAL 
PENDUDUKNYA 

HADITS KE-877 


Sufyan bin Abi Zuhair m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah $§ bersabda: 

'Nanti negeri Yaman akan ditaklukkan laiu 
datanglah suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju lokasi tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui. 

Kemudian negeri Syam akan ditaklukkan laiu 
akan datang suatu kaum yang menggiring 
hewan tunggangan mereka secara perlahan- 
lahan menuju negeri tersebut dengan 
membawa keluarga dan orang-orang yang 
menaati mereka. Padahal, Madinah lebih 
baik bagi mereka seandainya mereka 
mengetahui. 


:j\5 ftl ij# 4 -AVV 

:jjfc fLj ÄI J* j&l jj Lj 

IaImJu Sl cõlf U jp äjLjj-UI jjSjõ 

> >1} i&!5 \ 

£ 3*3 i gijuj SSji > j £8 

^isjii iij j»- tiüj i^ii?u5 

JC- ^ (_jL o JSlü H : j ^UuJI «^>-1) 

(fejjJLl 


Abu Hurairah m berkata, Aku mendengar 
Rasulullah $jjj bersabda, "Suatu saat nanti 
penduduk akan meninggalkan Madinah 
dalam keadaan baik sebagaimana 
keadaannya semuta. Tidak ada lagi yang 


515 






mendatanginya kecuali 'awaf, yaitu binatang- 
binatang buas dan burung-burung. 

Dan orang terakhiryang meninggal ialah dua 
orang penggembala dari suku Muzainah. 
Keduanya pergi ke Madinah berteriak 
mencari kambingnya, tapi keduanya 
mendapati (Madinah) kosong. Sampai ketika 
keduanya tiba di bukit Wada' keduanya jatuh 
tersungkur dan meninggal dunia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Orang yang cinta Madinah (5)) 

.Penjelasan. 

U J±. J& : Seperti ramai penduduk, 
banyaknya buah-buahan, dan indah. 

UtüJ S: tidak ada yang tinggal di sana. 

Sl : ‘Awafi jamak dari ‘afiyah, artinya 
hewan-hewan buas yang mencari makanan, 
yang jantan disebut ‘afi. Ibnu Jauzi 
menjelaskan, ada dua hai yang terdapat 
dalam hewan-hewan buas. Pertama; 
mencari makanan, ini berasal dari kata-kata; 
‘afawtu fulanan a’fuhu, ana ‘afi, jamaknya 
‘ufat, artinya; aku datang untuk meminta 
kebaikannya. Kedua; berasal dari kata ‘afa' 
yaitu tempat sepi tak berpenghuni. Tempat 
ini dihuni burung dan hewan-hewan buas 
karena mereka merasa aman terhadap 
keselamatan diri di tempat tersebut. 


ANTARA KUBURAN DAN MIMBAR 
NABI ADA TAMAN SURGA 


HADITS KE-878 


4i\ Q&j gjUJI Ojj ^ 4&1 xS -AVA 

U :J\I «fLj aIp &\ j\ «ilp. 

-*,A i . •- • 


(jjlilj jAüll jo Jjü i_iU o 


Zaid Al-Maziniy m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $| bersabda, "Antara rumah dan 
mimbarku ada sebuah raudhah (taman) 
surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan shalat 
di masjid Mekah dan Madinah" (20), 
Bab: Keutamaan kuburan Rasulullah dan 
mimbarnya (5)) 


—.-.Penjelasan.-. 

6y 1* • Tidak ada 
riwayat yang menyebut suatu tempat yang 
merupakan bagian dari surga secara khusus, 
selain tempat suci tersebut. 


HADITS KE-879 

AJlfr AÜl 'gUl «#cioA>- -Ki\ 
jfcbj ja iJjy-iJ Jü ^ : ü« J 

(jjiilj jjäJl 06i l* J-*»» <-*!# ® 


Abu Hurairah es meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Antara rumah dan 
mimbarku ada sebuah raudhah (taman) surga 
dan mimbarku (kelak di surga) diletakkan di 
atas telagaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat 
di masjid Mekah dan Madinatf (20), 
Bab: Keutamaan kuburan Rasulullah dan 
mimbarnya (5)) 


516 









GUNUNG UHUD YANG CINTA PADA 
KAMI DAN KAMI CINTA PADANYA 


HADITS KE-880 

* * Sl, -..c ^ 

£8 UJujI : JU (i*?' Q\ I^JX> -AA* 
iil Uj^" £/$ «ulx. AUl 

f »>?,<«, J-i«* . - -r.s «.i, •> 

Wm^ (JL>>I 1 jüb| 4 JU 9 tJÜb IjJlŠ ( 4 JL)JlJ| ^Jp 

U^i USa»- v_j\j A\ vjb5” lt ijjlivJl *j»y*.t) 

Oi^V 


Abu Hurairah se meriwayatkan, bahwa Nabi 
jg bersabda, "Satu shalat di masjidku ini lebih 
utama daripada seribu shalat di masjid lain, 
selain Masjidil Haram." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinalt' (20), Bab: 
Keutamaan shalat di masjid Mekah dan 
Madinah (1)) 


BERKUNJUNG KE TIGA MASJID 

HADITS KE-882 


Abu Humaid berkata, "Ketika kami kembali 
bersama Nabi jg dari perang Tabuk, ketika 
telah mendekati kota Madinah, beliau 
bersabda, 'Kota Madinah ini baik, dan itu 
gunung Uhud; gunung yang mencintai kita 
dan kita mencintainya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangarf (64), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bakir 
(81)) 


<4j£ 4jji c$ej *jžy* ~aat 

ji \ lii H :j\i cfLj 

Jj*. **J»j i^bwüi :JcvLl»a 2j^J 

AX-Jij <jJuy ^Jlc- 4JJ1 

J . k> i*.** j (_ibS" f • :ji *^y»-l) 

(iij jAlj lj <_>L \ 


.Penjelasan- 

b \&: Salah satu nama Madinah. 


FADHILAH SHALAT Dl MASJIDIL 
HARAM DAN MASJID NABAWI 


Abu Hurairah t& meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Berziarah tidak ditekankan 
kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid 
Rasul (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinalt' (20), Bab: 
Keutamaan shalat di masjid Mekah dan 
Madinah (1)) 


HADITS KE-881 

il *j£j* u)l -AA\ 

** 

U*3 vJül 

j S^Lail Jjai 'ii *JJy»'l) 

(tij jAIj |) iiLdil Jjai ' 


. Ä»l »■ 7 9 • * 9<0 

Oi 4A 

l«XJk (ji to uwit (3 


-Penjelasan- 

jliJJl: Jamak rahl, artinya pelana unta, sama 
seperti sarj yang berarti pelana kuda. Rahl 
lebih kecil dari qatab (yang juga berarti 
pelana). Ini adalah kiasan untuk perjalanan, 
karena menempuh perjalanan dengan 
menunggang kendaraan mengharuskan 
adanya pelana. Ungkapan penekanan dalam 
perjalanan ini disebut secara umum bagi 


517 








musafir, sehingga tidak ada bedanya antara 
menunggangi hewan atau yang lain, ataupun 
berjalan käki terkait makna ini. 


KEUTAMAAN MASJID QUBA, 
SHALAT Dl DALAMNYA DAN 
MENGUNJUNGINYA 


HADITS KE-883 

0^: jü <Uil* ÄI C&yj** 0?' -AAr 

d'j ;d gfc fLj *2* äi <Jit 

(dljj »Lf l)Lj] uL i 


Ibnu Ümar m berkata, "Nabi jg§ pernah 
mengunjungi Masjid Quba' dengan 
berkendara dan berjalan käki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan shalat di 
masjid Mekah dan Madinatt' (20), Bab: 
Tiba di Masjid Quba ' dengan jalan dan naik 
kendaraan (Aj) 


.Penjelasan.. 

lui: Sebuah tempat di dekat Madinah Nabi §§ 
dari arah selatan sejauh sekitar dua mil, kata 
quba' dipanjangkan alifnya, ditanwin dan 
juga tidak ditanwin. 









BAB 16 
NIKAH 


HADITS KE-884 


• - t> • * * i. • - *• - . 

«uiufr jXi ^ 4)1 .UC- dojj» -AAi 

:JÜl 4 Ju jUÜ iläli 4)1 jlt g cJS': jll 

jlÜ «4^* tfu 

dU-jji jl £g£jll ui u; dü j* :jUi* 

ii 4)1 ^vffl ijü &2?ui 2#^ 

LiU U: jiil ^ijiii 41 a ji Lu. iü 
«2Uš dü id ui jji: jij dj 4#\I 
Jdli U :fLj *4 Al ^il UJ jll JJJ 

jjaj 4^33^ Sili)! ^UaXMtl ullJjl 

4 , ž iii! f jüu 4 jüJ jtä* jä 

aJlc «(Jll Jji uli ? ub£* *\Y : j i5jUJ\ 4>^>t) 

( 5*U)l ^ :^Ly 


Hadits Ibnui Mas'üd: m: Diriwäyatkani dari 
Alqamah, ia berkata, "Aku bersama Abdullah 
bin Mas'ud laiu bertemu Usman di Mina. 
Usman berkata/ 'Wähäi Abu Abdurrahman, 
akupunya keperluan denganmu.' 

Keduanya pun berbicara empat mata. 
Usman bertgnya, 'Apakah kannu, wahai Abu 
Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan 
seorang gadis yang akan mengingatkanmu 
dengan apa yang kamu lakukan?' Ketika 


Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat 
akan hai ini, ia pun memberi isyarat kepadaku 
seraya berkata, 'Wahai Alqamah.' Aku pun 
segera menghampirinya. la berkata, 'Kalau 
Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya 
Nabi telah bersabda kepada kita: 

Wahai sekalian pemuda, siapa di antara 
kalian yang telah mempunyai kemampuan 
(untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan 
barang siapa yang belum mampu, hendaklah 
ia berpuasa karena hai itu akan lebih bisa 
meredakan gejolak nafsunya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "NikahP (67), Bab: Barang 
siapa di antara kalian yang mampu maka 
nikahlah (2)) 


-Penjelasan-- 

: Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, 
seperti inilah sebagian besar riwayat menyebuL 
Riwayat Al-Ushailž menyebut; ljU* .Ibnu At-Tin 
menyatakan, inilah yang benär karena wawu 
(dalam kata jamaktjteJ) berasal daii Sjii-t. 

j> 4 ju U: dari semangatdan kekuatan masa 

müdamu. ^ • - - ' 

$»U): hubungan badan, kata ini diartikanuntük 
makna lebih ümum sebagai kemampuan 
untukmieriänggungsegälabebarinikah. 

: tidak mampu berhubungan badan 
karena tidak _ mampu .memenuhi segala 
bebannya. - f - 


519 





*$Sä : Abu Ubaid menjelaskan, sabda *$Zj 
piju sebagai dorongan bagi kata ganti ketiga, 
padahal orang Arab hanya memberikan 
dorongan kepada kata ganti kedua (lawan 
bicara yang ada), seperti, “Kau harus 
memperhatikan Zaid,” bukan, “Dia harus 
memperhatikan Zaid." Tanggapan; khitab 
ini pada awalnya disampaikan untuk para 
hadirin yang ada, berdasarkan sabda beliau, 
"Siapa di antara kalian yang mampu.” Untuk 
itu, kata ganti ha' dalam bukan untuk 
kata ganti ketiga, tapi untuk kata ganti kedua 
namun tidak diketahui, karena ganti kedua 
yang tidak diketahui orangnya tidak boleh 
dipanggil dengan kata ganti j) , ini seperti 
perkataan seseorang: 

JÜjj aJj & (siapa di antara kalian 

yang sekarang berdiri, dia mendapatkan satu 
dirham), ha' kata ganti a) kembali pada orang- 
orang yang hadir (kata ganti kedua), bukan 
orang yang tidak hadir (kata ganti ketiga). 

Jl: pemutus syahwat, makna asli kata ini 
adalah memotong dua kantong kemaluan 
untuk menghilangkan syahwat hubungan 
badan. 


HADITS KE-885 

:J15 (AJJv 4Xii wJU# — AAö 

&\ & $\ ggjf jj S6 
&\ zg\ «see & j&g $i. 

5^1 aIe 

Ui C#l j\5 Uj ££ ^JüU U 
>Sli ftif U? :>I jtij litf jžl j^i $ 

jsi ^ zu&t jj^i \5i :>T jvlj fjkii Y$ 


• : JvS *£» äi ji 4iii ;i** d 

fUiiS *ü?j fäi jd 

cjjjVj ^>13 «JkSij 

■*"' A* • A* • -#1 ‘"Cil ^ S 5 

m * 


Anas bin Malik m berkata, "Ada tiga orang 
datang ke rumah istri-istri Nabi ^ laiu bertanya 
tentang ibadah Nabi $ 3 . Setelah diberitahu, 
seakan mereka merasa hai itu masih sedikit 
bagi mereka. Mereka laiu berkata, 'Ibadah 
kita tidak ada apa-apanya dibanding Nabi 
jg. Bukankah dosa beliau yang telah laiu dan 
yang akan datang sudah diampuni?' 

Seorang dari mereka berkata, 'Sungguh, aku 
akan shalat malam selamanya.' Kemudian 
yang lain berkata, 'Kalau aku akan berpuasa 
sepanjang tahun dan tidak akan berbuka.' 
Dan yang terakhir berkata, 'Aku akan 
menjauhi wanita dan selamanya tidak akan 
menikah.' 

Laiu Rasulullah M datang menghampiri 
mereka dan berkata, 'Apa kalian yang 
berkata begini dan begitu? Padahal, aku, 
demi Allah, orang yang paling takut kepada 
Allah di antara kalian dan paling bertakwa. 
Meskipun begitu, aku berpuasa dan juga 
berbuka, aku shalat dan juga tidur, dan aku 
menikahi wanita. Barang siapa yang benci 
sunahku, ia bukan dari golonganku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Nikah " (67), Bab: Anjuran 
Nikah (1)) 

-Penjelasan- 

JÜj : Isim jamak yang tidak ada kata 
tunggalnya. 

lijlU:: Mereka menganggapnya sedikit. 


520 







HADITS KE-886 


t » » „ *» „ 


-AA"\ 


<3J—iS 3^ ‘0?^J cl' Ji 

jjjJta jj 5Ulfr Jft (jJUj *JlC- 4jjl 4)1 
<^ag?Ž5gfjj3«jagM 


JäasJI »jža L» ujU A :£Kj)I i_>lsS" ”1Y : j (jjlixJI <»ji.i) 

(tLa^lj 

Sa'ad bin Abi Waqqash m berkata, 
"Rasulullah ^ telah menolak Usman bin 
Mazh'un untuk tidak nikah. Sekiranya beliau 
mengizinkannya, tentu kami sudah mengebiri 
diri kami sendiri." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikaff (67), Bab: 
Larangan Hidup membujang dan mengebiri 
( 8 )) 


--Penjelasan- 

šj : Membantah keyakinannya bahwa 
membujang disyariatkan. 

tfliži-V : Pola dari kata khashaytuhu, 
artinya saya mengebirinya, maksudnya tentu 
kami melakukan seperti perbuatan orang 
yang mengebiri diri, dengan melakukan 
sesuatu yang menghilangkan syahwat, yang 
dimaksud bukan mengeluarkan dua biji 
kemaluan, karena hai itu haram. 


9 $ 8 # S^f 0 & p HjäSu 

(fisJÄl^iU 

1 uL \ iSjJlil »jjm. o jussil ullT "\ö 

<1)1 L* oLJ> Ijj* 


Abdullah bin Ma$'ud ms berkata, "Kami 
pemah berperang bersama Nabi žg dan 
tidak ada istri yang menyertai kami. Kami 
pun berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana 
kalau kita kebin diri sendiri?' Nabi ig 
melarang kami melakukannya. Setelah itu, 
beliau memberikan keringanan kepada kami 
untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. 
Kemudian beliau membaca ayat: Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
haramkan apa-apa yang baik yang telah 
Allah halalkan bagi kamu. (Al-Maidah: 87)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii" (65), Surat: Al- 
Maidah (5) Bab: Janganlah kamu haramkan 
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu (9)) 


-Penjelasan- 

žtpl $ : Menikahi wanita hingga 
batas waktu tertentu, ini namanya nikah 
mut'ah. Baju yang disebut di sini bukan 
batasan, bisa benda apa saja yang diterima 
kedua belah pihak. 


NIKAH MUTAH PERNAH 
DIBOLEHKAN KEMUDIAN 
DIHARAMKAN HINGGA HARI KIAMAT 

HADITS KE-887 

jit | t ^ • Ji | • «•* Ae j* 

4jJl iyuuj» jj 4JDl X*S* -AAV 

*3e Al Ji ^Jl £ jjiS & :jll <*ü 
&£ Sf :Uiu 4Ui i2ü j£j .jdij 

*** e *■* - 

«'ii ^ • i -* • -* . Ji -o «j ««ii? e 

#|pi Oi üUi Juu \i) ja>^i j& 


HADITS KE-888 

jj ‘Ltd+tjj <4JJI jj jjW -AAA 

jjij UV5Ü £ & :Sl3 

61 05? ^:JVil ijJuj 5^ ÄI 

.• > • 1 ; ...» • - •; 


521 


djbl ii j-*) ijü vV f \ i^Kdt c r >\s5' 1Y 

(lj».Ttudi £C- |Juy 4-ip «Al 









3abir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa' 
berkata, "Ketika kami menjadi anggota 
pasukan perang, Rasulullah sg mendatangi 
kami dan bersabda, 'Sesungguhnya telah 
diizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah, 
karena itu lakukanlah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah 1 ' (67), Bab: Terakhir 
Nabi $§äj mengharamkan nikah mut'ah (31)) 


(jinak): kebalikan dari wahsyiyyah (liar). 


HARAM MENIKAHI DUA WANITA 
BERSAUDARA, ATAU SEORANG 
WANITA DENGAN BIBINYA 


-Penjelasan- 

3 jt: Menikahi wanita secara mut'ah. 


HADITS KE-889 


HADITS KE-890 


$ & &\ &j öf -AV 

ifpi : jil fLj Äi jii 




51 aüi ^ ci -AAA 
Jü «fLj *1* Äi &> 4)1 jjJ-j 
«JJ y jät ^ j£ ;Ul)l 

Ofs» 1 •jjfc' vijTA r^SjUil <_ibST 11:j 4>^>i) 


Ali bin Abi Thalib sage meriwayatkan bahwa 
pada waktu perang Khaibar Rasulullah 
telah melarang nikah mut'ah dan makan 
daging keledai peliharaan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

.Penjelasan.-. 

j6 : Larangan haram. 

»Ulll ooi : Menikahi wanita hingga batas 
waktu tertentu, disebut mut’ah karena tujuan 
pernikahan ini hanya untuk bersenang- 
senang saja, bukan untuk berketurunan atau 
tujuan-tujuan nikah lainnya. Di awal Islam, 
nikah mut’ah dibolehkan bagi yang terpaksa, 
sama seperti memakan bangkai bagi yang 
terpaksa, kemudian diharamkan pada perang 
Khaibar, setelah itu diizinkan pada tahun 
penaklukan Makkah atau tahun haji Wada’, 
setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. 


^ ttjll ^ ijU tY s^KsJl IV : j (JylšrJl y>-\ ) 

(W- 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $j| bersabda, "Seorang wanita 
tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari 
jalur ibu maupun ayah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 
Seorang wanita tidak boleh dimadu bersama 
dengan bibinya (27)) 

-Penjelasan. 

: Wanita dan bibinya dari garis ayah 
dalam satu pernikahan ataupun perbudakan. 

LiyU-j ;tpi: Wanita dan bibinya dari garis ibu 
dalam satu pernikahan ataupun perbudakan 
karena haram menikahi menyatukan 
keduanya dalam satu pernikahan. Jika 
seseorang menikahi keduanya, pernikahan 
batal, karena ketika salah satunya secara 
khusus disebut batal, tentu yang satunya lagi 
lebih batal. Sementara jika keduanya dinikahi 
secara berurutan, pernikahan dengan wanita 
kedua batal, karena dengan menikahi yang 
kedua, berarti menyatukan dua wanita yang 
tidak boleh dinikahi secara bersamaan. 


522 












ORANG YANG SEDANG IH RAM 
HARAM MENIKAH 


HAD1TS KE-891 


5 f t ji. * • - . ^ * i i, i • 

4^1 4JJ1 | j 4U£' £jl C. 


-AM 


ytjij cj> ^)I 

(pj«ll 0 m^j oli :Ju^ll >lj> TA ^>S) 


Ibnu Abbas ass meriwayatkan bahwa Nabi 
menikahi Maimunah saat beliau sedang ihram. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Denda Berbunf (28), 
Bab: Pernikahan orang yang sedang ihram 
( 12 )) 


HARAM MEMINANG P1NANGAN 
ORANG LAIN HINGGA Sl 
PEMINANG MENGIZINKAN ATAU 
MENINGGALKAN PINANGANNYA 


HARAM NIKAH SYIGHAR 


HADITS KE-893 

0' &\ -aw 

jUlii j&\ Q*j6'fL 

> rrti *? “> \ * s u - ts • f 

<4*aj! j»* il A>JJJ ol ^ -uut JfjJt o' 

(jlAJÜI oli TV :£"Kdl ohS' IV (jjüOl 


Ibnu Ümar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang nikah syighar. Yaitu, 
seorang lelaki yang menikahkan putrinya 
dengan syarat orang itu juga menikahkan 
putrinya, dan keduanya sama-sama tanpa 
mahar. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Nikah 
Syighar (27)) 


HADITS KE-892 


\ 0 ^ «" & « * J • * | • ^ ^ *i ^ A es 

:(Jjju \«fr 4jjl -A^? 


^ jt jüLiJ ai JÜ 
õf fi8j.jp ji> jS% 'Yj £ £ 

oJplÜ-l a) jitj j! aJuS 3Jü 

<Lki- jjp uJaii Y oli lo :£*ISoJI ul6^ 1Y : j 4^»-t) 


(^Oi jl £&i 


iS*-*** 


Ibnu Ümar 2*5 berkata, "Nabi jgjjtelah melarang 
sebagian kalian untuk berjual beli di atas jual 
beli saudaranya. Dan janganlah seseorang 
meminang pinangan saudaranya hingga ia 
meninggalkannya atau mengizinkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Tidak 
boleh melamar orang yang telah dilamar 
saudaranya sampai ia menyerahkannya atau 
meninggalkannya (45)) 


.Penjelasan.. 

jliill: mashdar S^eliij £14 j$.liS £\1, disebut 
syighar mungkin karena kata-kata berikut; 
syaghara al-balad ‘anis sulthan, artinya 
negeri itu tidak ada sultannya. Maksudnya, 
disebut pernikahan syighar karena tidak 
adanya mahar. Pendapat lain menyatakan, 
disebut syighar karena tidak memenuhi 
sebagian persyaratan. Tsa’lab menyatakan, 
syighar berasal dari kata-kata; syaghara 
al-kalb artinya anjing mengangkat käki 
untuk kencing. Adanya pernikahan syighar 
disamakan seperti kondisi yang buruk ini, 
karena pernikahan tersebut buruk sekaligus 
pemberatan terhadap pelakunya, seakan 
masing-masing dari kedua wali berkata pada 
yang lain, "Jangan kau angkat käki putriku 
sebelum aku mengangkat käki putrimu." 


523 






MEMENUHI SYARAT DALAM 
PERNIKAHAN 


:JIä cAJLft AUl jJ <UÄC tioJk*. -AU 

jtf :fbj äi <jjl jvl 

^*11 J i->Ij (_jUS’ oi i5jU»JI Aa-p-f) 

(qKJI iJLÕfr -U£ 


HADITS KE-894 

• £-i ■* * • 


Uqbah bin Amir ass berkata, "Rasulullah $| 
bersabda, 'Syarat yang paling berhak kalian 
tepati ialah syarat yang diajukan dalam 
pernikahan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Syarat-syarat" (54), Bab: 
Syarat mahar dalam akad nikah (6)) 

.Penjelasan- 

aj U: Ar-Rafi'i dan sebagian besar 

ulama menyatakan, ini diartikan sebagai 
syarat-syarat yang tidak berseberangan 
dengan tujuan pernikahan, bahkan syarat- 
syarat yang menjadi bagian dari tuntutan dan 
tujuan pernikahan itu sendiri. Untuk syarat 
yang berseberangan dengan tuntutan dan 
tujuan pernikahan, tidak boleh dipenuhi. 


PERSETUjUAN (NIKAH) JANDA 
DENGAN UCAPAN SEDANGKAN GADIS 
DENGAN DIAMNYA 


HADITS KE-895 

& &\ Sf -J\ Ajoi 

tä[ f&l § :!JJVl 5ikš jŠJl 

cillž jfjvS 


^ tfjUJI *»>i) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
$§ bersabda, "Seorang janda tidak boleh 
dinikahi hingga dimintai persetujuannya, dan 
gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai 
izinnya." Para shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, seperti apakah izinnya?" Beliau 
menjawab, "Bila ia diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Seorang 
bapak tidak boleh menikahkan anaknya 
yang masih perawan atau yang sudah janda 
kecuali dengan rida mereka (41)) 

-Penjelasan-- 

jl$l: Makna asal kata ini adalah wanita yang 
tidak punya suami, baik perawan ataupun 
janda, baik dicerai ataupun ditinggal mati 
suami, namun yang dimaksud di sini adalah 
wanita yang sudah hilang keperawanannya 
dengan cara apapun, baik hilang karena 
pernikahan, syubhat, pernikahan tidak sah, 
robek karena meloncat, karena järi tangan, 
atau yang lain, karena kata ini dijadikan 
kebalikan dari kata bikr (perawan). 

: Diminta perintahnya. 

: Diminta izinnya. 

Bedanya, perintah harus ada kata-katanya, 
sementara izin bisa dengan kata-kata atau 
yang lain. 

J)t: Karena mungkin ia mälu berkata. 


HADITS KE-896 

• • - ii. 


G :cJl3 (I 4 I& 4Ü1 (jffJ doA»- -A41 
j-5 :JV5 £ JUl) 1 yfcl ail 

: J\3 icS S Jj LIõ jSÜl Ji* 




52 tt 









Jjj4e Y ^ M t$jl»«Jl <»-^i-i) 

(>JZ±\ 

Aisyah ® berkata, "Aku bertanya kepada 
Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita 
dimintai izin terkait pernikahannya?' Nabi 
menjawab, 'Ya.' 

Saya berkata, 'Sungguh, seorang gadis yang 
ditanya akan merasa mälu, sehingga ia 
memilih diam.' Nabi jfö menjawab, 'Diamnya 
itu adalah izinnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemaksaan" (89), Bab: 
Tidak boleh nikah dipaksa (3)) 

-Penjelasan-- 

j^Lžslf: jamak Al-Jauhari menjelaskan, 
budh’u artinya nikah. Diriwayatkan dari 
Ibnu Sikit, artinya wanita dimintai pendapat 
terkait pemikahan yang akan mereka jalani. 


AYAH MENIKAHKAN ANAK 
GADISNYA YANG MASIH KECIL 


HADITS KE-897 


:cJ\3 (I 4 Ifr 4 All (jjfJ Xj£\Z -AW 

c%m« c-Jj \jIj <jJu 3 aJl& 4A11 ^*0 
Cii C$i ü otljaDl 

■ ' J - « 7 

Jj 5 ^ 

jl3 ‘5^jj j»? 

-Uj3 \j» i 5 jil Sl (3 c •õ-j*aä 

di5 Jp J»- õlš-U ^ 

«JO0-1 p-> Jt3M JŽSU*) Jä- 

^ _ * 

•7; »t si . . *, • - - > •> ■ 

tg**^' j»j d&j ** gU 


ijli lSj3 


* -T - - *7 - 

<0 .Juoj <LJIC 4Jüi 
•« ■> t 

gjjJ <—iii II :jUaiSl\ (_JU> i_ib5" ir: j 

(JLtSlc jJ-y aJlc. ^jbl J-ö 

Aisyah ^ berkata, "Nabi ^ menikahiku 
saat aku berusia enam tahun, laiu kami 
tiba di Madinah dan singgah di kampung 
Bani Al-Harits bin Khazraj. Kemudian aku 
menderita demam hingga rambutku rontok. 
Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat 
sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, 
Ummu Ruman, datang menemuiku saat aku 
sedang berada dalam ayunan bersama 
teman-temanku. Ibuku memanggilku laiu aku 
datangi sementara aku tidak mengerti apa 
yang diinginkannya. 

Ibuku menggandeng tanganku laiu 
membawaku hingga sampai di depan 
pintu rumah. Aku masih dalam keadaan 
terengah-engah hingga aku menenangkan 
diri. Kemudian ibuku mengambil air laiu 
membasuhkannya ke muka dan kepalaku 
laiu dia memasukkan aku ke dalam rumah 
hu yang ternyata di dalamnya ada wanita- 
wanita Anshar. Mereka berkata, 'Mudah- 
mudahan baik dan berkah, dan mudah- 
mudahan mendapat nasib yang terbaik.' 

Laiu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. 
Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak 
ada yang membuatku terkejut melainkan 
keceriaan Rasulullah |g. Akhirnya mereka 
menyerahkanku kepada beliau saat usiaku 
sembilan tahun." 


jpj 


jp “t4?n 

tjjU; j£>" 


525 






(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekertii Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Pernikahan Nabi $£ 
dengan Aisyah (44)) 

.Penjelasan. 

: Beliau menikahiku. 
oilc-y: Sakit demam. 

: Rontok. 

jy : Banyak, ada kata-kata yang dibuang di 
sini, perkiraannya demikian; dicjSl j* õiuü ps 
yŠ3 Jjo (setelah itu aku sembuh dari 
demam, laiu rambutku tumbuh lebat). 

U *: Bentuk tasghir dari kata jummah, yaitu 
rambut yang menyentuh pundak, jika sampai 
daun telinga namanya wafrah. 

: Ayunan, jenis mainan anak-anak kecil. 
yH: Bernafas terengah-engah karena lelah. 
jU- Jp: Bemasib baik. 

IgSJi jUi: yaitu tidak ada yang mengejutkanku. 


MAHAR BOLEH BERUPA PENGAjARAN 
AL-QUR*AN DAN CINCIN BESI; 
SUNAHNYA LIMA DIRHAM 


j&iS oaii jj :jvi iii jjlj 15 iii} A 

4 iil} i JÜ 3 ^ viii Jf ji 

USU. jJj jiüt :JV 5 oifj U (iil jjlj 
jj-y b 4Ällj (2 : Jli 9 V*-^ Öt 

OSjljJ jf Slj (iil 

iil Sy*j jüi iili I4Ü (pISj (iii J4I j li) 
iili õlüjljb £13 li :jdlj iii iil jl 

31=4 fj aüj ii} *4 iöa 5^=4 <3 

^ iii? ju; ji. 

jdij iii iii ji iii jjlj ilji «fii 
5* aiü liu : jii «;ii vü «^il ^ j;& 
žjjlj üT sjjlj iii' ^ :jil oTjüi 
: jii dLJi ^4!? 51 5Ajj£>i jii «liii tii^ 

j* üü 11 IftSÜli JuLs (liii :jii 

gljiii 

u\jii\ olf ” :C>I yü J3l-ia» ^>\£ VI: j 


HAD1TS KE-898 

«■» * 

J» », Sf j , 3,, • ^ I • ^ , 

( 1^1 (^)l (Jy^jtbujl »XjL**J |V 1 I 4 * d <) 2 > — A^A 

:cJvii (jülj *ii iil iil jjij Õili. 

4^lj£! (^ü (ii (1Ä ci*. iil jjlj 4 

yü£$\ ü (jiil} Üii ^31 4111 j_vj 
stp O \j UÜ iili} kk jii «ijlj 411 
5 f fe pö ^ liu 41 o^i p if 
4^ «iil ^44 p 5jiii jjUj 4 :jüi wjIAIi 

: jU9 iloift ji : jUi 4 ifrjj* 


Sahl bin Saad As-Sa'idi berkata, "Seorang 
wanita datang menemui Rasulullah gj dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang 
untuk menghibahkan diriku untuk Anda.' 
Rasulullah jg laiu memandangi wanita itu, 
beliau arahkan pandangannya ke atas 
dan ke bawah laiu beliau menundukkkan 
kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa 
Rasulullah šg tidak memberi putusan apa-apa 
terkait dengan dirinya, ia pun duduk. 

Tiba-tiba salah seorang shahabat berdiri 
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, jika Anda 
tidak berhasrat kepada wanita itu maka 
nikahkanlah aku dengannya.' Beliau pun 
bertanya, 'Apakah kamu mempunyai 


526 






sesuatu (untuk dijadikan mahar)?' Shahabat 
itu menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai 
Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Pulanglah 
kepada keluargamu, dan lihatlah apakah 
ada sesuatu (yang bisa dijadikan mahar).' 

Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya 
berkata, 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, 
aku tidak mempunyai apa-apa.' Beliau 
bersabda, 'Lihatlah lagi, meski yang ada hanya 
sebuah cincin dari besi.' Laki-laki itu pergi 
kemudian kembali dan berkata, 'Tidak, demi 
Allah wahai Rasulullah, meski hanya cincin besi. 
Akan tetapi, aku punya kain ini.' (Sahl berkata, 
'1a tidak memiliki kain kecuali setengah.') 

Maka Rasulullah bersabda, 'Apa yang 
dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. 
Tika kamu memakainya, ia tidak akan dapat 
bagian. Dan jika ia memakainya, kamu 
tidak dapat bagian.' Akhirnya laki-laki itu 
duduk hingga lama, laiu ia beranjak. Ketika 
Rasulullah jfjj melihatnya hendak pulang, 
beliau memerintahkan seseorang untuk 
memanggilnya. 

Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya, 
'Kamu mempunyai hafalan Al-Qur*an?' 
la menjawab, 'Ya, surat ini, ini, dan ini.' 
la menyebutkannya satu persatu. Beliau 
bertanya, 'Kamu menghafalnya dengan 
baik?' Lelaki itu menjawab, 'Ya.' Akhirnya 
beliau bersabda, 'Bawalah wanita itu, aku 
telah menikahkanmu dengannya dengan 
mahar hafalan Al-Qur'anmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "NikahT (67), Bab: 
Membaca Al-Qufan dengan hafalan (22)) 

-Penjelasan.. 

jESJl : Mengangkat pandangan. 

: Merendahkannya. 

i_JiS j* USU-jJj: Meski yang kau temukan cincin 
besi. 

: Berlalu pergi. 


HADITS KE-899 


p 5^1 0 \ ÄI gii &*£■ -A<\<\ 

öjj & sfci ä\ S & V5 :JV5 rp 
•li* jS \j tää ÄI 3jl3: jü «Jo & jlji 


Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman 
bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" 
la menjawab, "Wahai Rasulullah, saya baru 
menikahi wanita dengan mahar emas seberat 
biji kurma." Laiu beliau bersabda, "Semoga 
Allah memberkati pernikahanmu, adakanlah 
walimah meski hanya dengan menyembelih 
seekor kambing." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: Doa 
untuk pengantin (57)) 

--Penjelasan.. 

jyLi 'J\ : Bekas za’faran dan minyak wangi 
pengantin wanita lainnya melekat pada 
pakaiannya tanpa ia sengaja mengenakannya, 
karena disebutkan dalam kitab Shahih; 
mengenakan za'faran dilarang bagi kaum 
lelaki, lelaki juga dilarang bersikap lembek 
karena merupakan tanda kaum wanita, lelaki 
dilarang menyerupai wanita. Inilah yang 
benar terkait makna hadits di atas. 
;£:Nau/aradaIahtungkufamiliarbagimereka, 
mereka menafsirkannya dengan lima dirham 
emas. Menurut tekstual perkataan Abu 
Ubaid, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 
lima dirham. Abu Ubaid menyatakan bahwa 
saat itu tidak ada emas, yang ada hanya lima 
dirham yang disebut nawat, seperti halnya 
disebut empatpuluh uqiyah. 


527 








•LL Ä : Walimah adalah makanan yang 
dibuat untuk jamuan pemikahan, berasal dari 
kata walim yang berarti menyatukan, karena 
saat itu suami-istri bertemu. Pendapat lain 
menyatakan, makna aslinya adalah lengkap 
dan menyatunya sesuatu, kata keija walim 
adalah awlama. 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN 
BUDAK KEMUDIAN MENIKAHINYA 


HAD1TS KE-900 

*?• >+ 5? > • 


äi j* -uu ijLj 51 jit -v. 

sissil Su Hai* iilil 

iflij ilie. iili ji jll C5jš ‘os% 
(jy*-U yI OuJg UI} iiEäIS jjl 

Õ!3 «jS-P jUj ^ j^ 4JÜI £gj 

JlJ&' 31 ^ J!5 V 1 ^ 

uis (jjuug Agift 4j(lt 4JL}t £gj 

uij} iij \sj «j^ž. äi: jiS %ž3i 

: JU Ü5Ü v$vs £Ci ;Ui pS ULj 

o-W^!} Äe :l}llS jj pjžil 

‘P ^ »i OÜ: ju ( jiiil ^ 5 ) 

«» i' I * ? i.! - ? '.s? 

(>? 4Wl <£» 1* aUo 

cjj Älii alti ÄjjU- äli 4-Aii :JlS 
4^ Äi 5^' jj j4j 2^*3 (£>■ 
«gi cÄ ^ cJiii ii gl il: JÜl 

SjmI : Jll OÜ S i^Jl} ^ 5 Jul 


ÄlS äi ^ gäi 0 t & £1 sl* ;iil ii 
:JV5 glll ^ fcjll U :JV5 «fLj 
.li»jjjj jUij AJÄ 4jj\ gall I^aE^II 

«liiil: Jll liloil U Vy- 4 II :«LU 'aJ joi 

^ ifeif ji ‘i+yjjj 4«^i 

Ji gaJl ^J>ll ‘JJJl 2J lilli li «^Ijui jil 

ty* ih* 51? 5^: JUi jllj lic- ÄI 

./•% j4*jll J*l® ‘4laj Jüj Aj 

ai Jll) jltJU J*l| 

J|*J ÄIJ 3 **il^3 «l-*4l l|inl: Jll (Jj^lll 

«» 

jUlj Äie- &1 Äi 

(>*a»AJI j jSl l» »->li :!^Lall t_jbS” A : j 4a-p-l) 


AnasbinMalik ^ meriwayatkanbahwaketika 
Rasulullah $| dalam perang Khaibar, kami 
melaksanakan shalat Shubuh di sana ketika 
hari masih sangat gelap. Laiu Nabi ^ dan 
Abu Thalhah mengendarai tunggangannya, 
sementara aku membonceng Abu Thalhah. 
Nabi jg melewati jalan sempit di Khaibar 
dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha 
Nabi jg. Laiu beliau menyingkap sarung dari 
pahanya hingga aku dapat melihat paha 
Nabi ^ yang putih. Ketika memasuki desa 
beliau bersabda, "Allahu Akbar, binasalah 
Khaibar dan penduduknyal Sungguh, jika 
kami mendatangi halaman suatu kaum, 
maka (amat buruklah pagi hari yang dialami 
oleh orang-orang yang diperingatkan itu. 
(Asf-Shäffät: 177)." Beliau mengucapkan itu 
tiga kali. 

Anas bin Malik melanjutkan, (saat itu) orang- 
orang keluar untuk bekerja. Mereka lantas 
berkata, "Muhammad dan bala tentaranya 
datang!" Kami pun menaklukkan mereka, 


528 




para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian 
datanglah Dihyah Al-Kalbi seraya berkata, 
"Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang 
wanita dari tawanan itul" Maka Nabi % 
berkata, "Pergi dan bawalah seorang 
tawanan wanita." 

Dihyah lantas mengambil Shafiyyah binti 
Huyay. Tiba-tiba seseorang datang kepada 
Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, 
Tuan telah memberikan Shafiyyah binti Huyay 
kepada Dihyah! Padahal dia adalah wanita 
yang terhormat dari suku Quraizhah dan suku 
Nadhir. la hanya pantas untuk Tuan." Beliau 
laiu bersabda, "Panggillah Dihyah dan wanita 
itu." Maka Dihyah datang dengan membawa 
Shafiyyah. Tatkala Nabi jgjj melihat Shafiyyah, 
beliau berkata, "Ambillah tawanan wanita 
selain dial" 

Laiu Nabi memerdekakan wanita tersebut 
dan menikahinya. 

Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa 
yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, 
"Maharnya ialah kemerdekaan wanita itu, 
beliau memerdekakan dan menikahinya." 
Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim 
merias Shafiyyah laiu menyerahkannya 
kepada Nabi saat malam tiba, sehingga 
jadilah beliau sebagai pengantin. Beliau 
laiu bersabda, "Siapa saja dari kalian yang 
memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari." 
Beliau lantas menggelar hamparan terbuat 
dari kulit, laiu berdatanganlah orang-orang 
dengan membawa apa yang mereka miliki. 
Ada yang membawa kurma dan ada yang 
membawa keju. 

Anas mengatakan, "Aku kira ia juga 
menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat 
dari biji gandum dan adonan tepung 
gandum). Laiu Nabi $§ mencampur makanan- 
makanan tersebut. Dan itulah walimah 
Rasulullah jg." 


(HR. Bukhari, Kitab: “ShalaC (8), Bab: Masalah 
berkenaan tentang paha (aurat apa bukan) 
( 12 )) 


-Penjelasan.. 

%£- : Terletak sejauh delapan barid dari 
Madinah. 

jli-il sili: Shalat Shubuh. 

j-iL: Kegelapan di akhir malam. 

i: Maksudnya menjalankan hewan 
tunggangan. 

j&- (jiij £: Jalanan Khaibar. 

sjü: Secara paksa atau secara berdamai. 

sjui: Dua kabilah Yahudi Khaibar. 

: Kata ini digunakan untuk muzakkar 
dan mu’annats selama kedua mempelai 
berada daiam pesta pemikahan, jamaknya 
‘urus untuk pengantin lelaki, dan ‘ara'is 
untuk pengantin wanita. 

UJSs : Hamparan dari kulit. 

: Makanan terbuat dari jelai dan 
gandum. 

: Mencampur atau membuat. 

Illi: Makanan terbuat dari kurma, keju, dan 
samin, kadang kejunya diganti tepung. 

jjbj Äi sir-j Q) : Yaitu makanan 
pernikahan, berasal dari kata walim yang 
berarti menyatukan, disebut demikian karena 
suami-istri bertemu. 


HADITS KE-901 

■r.s -r.s * ji. . „ *,> * > » , 

<jlS :J15 <AJLfr 4JJI -V\ 

* 

ii Colf Aül ^0 4JJl J 


529 






i_jL \i ljUS” : ij cSjlödl 

(M*j 

Abu Musa m berkata, "Rasulullah $§ 
bersabda, 'Siapa yang memiliki budak 
wanita laiu memberikan hak-haknya dan 
bersikap baik kepadanya kemudian ia 
memerdekakannya laiu menikahinya maka 
baginya dua pahala.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pembebasan budak" 
(49), Bab: Keutamaan mendidik dan 
mengajari budak perempuan (14)) 

.Penjelasan. 

13&: Ia nafkahi, berasal dari kata: i/Cs. jli^l jt 
artinya seseorangmemenuhi kebutuhan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

: Pahala nikah dan mendidik, dan pahala 
memerdekakan. 


PERNIKAHAN NABI DENGAN ZAENAB 
BINTI JAHSY, TURUNNYA PERINTAH 
HIJAB, DAN KETETAPAN 
WALIMAH *URSY 

HADITS KE-902 


walimah dengan menyembelih seekor 
kamblng " 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 
Mengadakan walimah walaupun hanya 
dengan satu ekor kambing (68)) 


HADITS KE-903 


UJ :J\J <4J£ iül (cfej dUU ^ ^1 -Vr 


> • - 


AJüi Uwjj jj Lij A. j i£ <Üjl AÜl 

> ,(s^ ^ 1 • *f 2 ■ *> •'•iii ^ 

|#j <Ij*»b 3 veo 

^1^ Uis <ly >jju U$3j <ulS Ja blj 

cjij JolJj t fl5 £y> j»iJ «j>\i Uis ‘fü cü i 

fjiii iSb«ji.Jbi fLj ^jlp äi ^Ji 

Ojõ-Ü cdAiS >"«žlhvlŠ (IJoU 

;&Š «1J2J&I J f^i jicj *£* äi & 

(j|*? ‘j**' O-AOS «J*0 <£► 

H \ps. &J\ \$t) äi j-lti §5353 

^1 (QjSlõjS 

•"A 

l-»\j A TT :jj—aall i_jb£” "lo Aa-^i-l) 

(ij^ll (^ill Cj j-j N) a]j} 


äi ^üi jäj{ u :jvi <a if -v< 

jp pJ' ^ Jp 6^ 

(õLio jl_j _jll oU 1A :j-Kdl <_jbS" 1Y:() <£jV?yJt <»yi-t) 


Anas m berkata, "Nabi žg tidak pernah 
mengadakan walimah dengan seorang 
pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah 
yang beliau adakan atas pernikahan beliau 
dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan 


Anas bin Malik m berkata, "Ketika Rasulullah 
^ menikahi Zainab binti Jahsy, beliau 
mengundang orang-orang, laiu mereka 
menikmati hidangan. Kemudian mereka 
duduk dan berbincang-bincang. Laiu beliau 
mengubah posisi seakan-akan ingin berdiri, 
namun orang-orang tidak juga berdiri. Ketika 
beliau berdiri maka orang-orang pun ikut 
berdiri. Setelah itu tiga orang duduk lagi. 

Nabi ^ datang dan hendak masuk ke kamar 
Zainab, namun orang-orang masih tetap 
duduk-duduk. Setelah itu mereka berdiri dan 
beranjak pergi." 


530 







Anas berkata, "Laiu saya mengabarkan 
kepada Nabi ^ bahwa mereka sudah pergi. 
Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti 
beliau masuk, lantas beliau menurunkan kain 
tirainya antara saya dengan beliau. Allah 
'Azza Wa üalla menurunkan (ayat): Wahai 
orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
masuk ke rumah Nabi.... (Al-Ahzab: 53)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Janganlah 
kalian masuk ke rumah nabi..." (8)) 


HADITS KE-904 

ioUj-U ^IŠll flftl UI: j\3 -VI 

Aili Jj-j iAifr ^1 Jt? 

• - ^ , * # J " * - T " >«-,4 ? 

AJüi uUjjj <U3l / 

Juu |*UJaJJ (jolŠM \tai <a1>.u)U 

vlc- <Uil [ \+0 AJil 

£ Üj «Jle-j AÜ <fLj 

«jLj Siil ^ 4jI Jj^j fli 

s* ? Iflc ' i" <T" 5" •?"- * ' 1'' 

|0J <A^xivC’ üb MJ <Ajt4 CmmAJ 

JjL f* fijp AÜ cÜji <l£> ^ 

6u; £; &&i sü dJ^3j ^ tjLiSto 

• |4 |* >*■'#» J # M f ^ 

JL3 fjb DU (Axa lA-iife 

tea. 'aj** 

liii (JIju 4JJl Jy v-»U o^ :A«jJ>^ll v_jI^” V* <»-^i-l) 

(ijJyMAili 


Anas ass berkata, "Aku adalah orang yang 
paling paham dengan hijab. Ubai bin 
Ka'b pernah menanyakannya kepadaku. 
Rasulullah j§g menjadi pengantin dengan 
Zainab binti üahsy. Beliau menikahinya 
di Madinah. Beliau mengundang para 


shahabat untuk menghadiri jamuan makan 
setelah siang hari. Rasulullah jü kemudian 
duduk bersama beberapa orang setelah 
orang-orang pergi. Rasulullah 3 g laiu berjalan 
pergi dan aku mengikutinya sampai di depan 
pintu kamar Aisyah. Beliau mengira bahwa 
para shahabat sudah pulang, maka aku pun 
mengikuti beliau keluar tapi ternyata mereka 
masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau 
lantas kembali masuk ke dalam dan aku 
tetap mengikuti beliau untuk yang kedua 
kalinya. Sampai ketika di depan pintu kamar 
Aisyah, beliau kembali keluar, dan aku tetap 
mengikutinya. Dan ternyata mereka semua 
telah pergi, kemudian beliau memasang 
hijab antara aku dengannya, laiu turunlah 
ayat hijab." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Bila kamu selesai 
makan, keluarlah kamu" (59)) 

.Penjelasan. 

v-AiJ-U 'j.lšJl (Li&i: Karena turunnya ayat hijab. 


HADITS KE-905 


vtoA>- -V® 


& ci 

^ $ d&i J «jLj & 

Siil *£\ :jvl fS jLl 

ff Joiul Cyj fLj a!£ 
Zja fLj aL äi iii yjj vSüf jf 

ilJj Jj jl ÕÜÜ ^Jl 4 ciil 

0 t* J •*" -J 

‘Oi : iV C-Juyli tAajj ^ A*mA^ OJjtf-li 

: jül P \£b 4 jüi di 4 cJjOiiü 

:jl3 CÜJ ^ 4 fidl ^ 

j0\£‘cwil cüji t^Äll cJüs 


531 






fLj & äi $\ cjy <diu 

(4Ü)i «lii La l^j jLLžajj tA*>gji»l liDü ^ dj ju 

OÄ «il* oM tjü S^i >Jü ^ 

h& £a *$ jJ-Üj ^l p Ijj^il 

• -•■'! - - r • , -■• - • •»'£#’ ,«•* £ - ; £ - £.£ 

y ^ (4* J** :Jl* 

Sa A i*'» f ^ ^ ^ *|i“ '*' • i Sl *'•■* <a * + 

(^ ^*?-j : J^ J>>-^» jX* gjuj i£^9- 

ol^il jŽ fLj ^ ^J| ££ 

§5* ft££ ai $ :diü yi ü’^>j 
S^ii ^ 4i5 cjCji i^5 t c 4 Ji ji -3 
õ£ gil JS V \ps. £$\ \£t) :S}L jij 

fy&pz# $& JljAJ 5 % oft^i 
k^iil j&«s £jš iyLtsa ,£« lij 

5^' S?žid Vj 

jtf (jii ^ ^ V Ä13 f 4 J, 

fLj ^ Äi J* äi ^ 4 : J 3 f 

^ s • ««» 

SjaLI i_»U Tl :^Kill i_>bT TV :j (jJjUJl A»^i-t) 


Anas bin Malik m berkata, "Apabila berjalan 
di dekat rumah Ummu Sulaim, Nabi ^ biasa 
mampir untuk memberi salam kepadanya. 
Ketika Nabi jg§ menikahi Zaenab, Ummu 
Sulaim berkata kepadaku, 'Bagaimana 
jika kami memberi hadiah kepada Nabi 
Ši?' Aku jawab, 'Silahkan saja/ la pun 
mengambil kurma, samin, dan susu keju, 
laiu dimasak dalam kuali. Kemudian dia 
menyuruhku membawanya ke tempat Nabi 
M- Nabi menyuruhku meletakkan kuali itu dan 
menyuruhkan memanggil beberapa orang 
yang beliau sebut namanya, serta memanggil 
siapa saja yang aku temui di jalan. Aku 
laksanakan semua perintah itu, kemüdian 


aku kembali ke rumah. Dan ternyata, rumah 
sudah penuh dengan tarnu undangan. 

Aku melihat Nabi meletakkan tangan 
beliau di atas makanan yang ada dalam 
kuali sambil berkecumik berdoa. Kemudian 
beliau mempersilahkan sepuluh orang untuk 
makan. Beliau mengingatkan mereka untuk 
berdoa menyebut nama Allah ketika makan 
dan mengambil makanan yang terdekat. 
Begitulah keadaannya hingga semua selesai 
dan bubar. Akan tetapi, ada beberapa orang 
yang masih tinggal untuk berbincang-bincang. 
Aku pun merasa risau dengan mereka. Nabi 
kemudian keluar ke bilik istri-istri beliau, dan 
aku pun mengikuti beliau. Laiu aku berkata, 
'Mereka sudah keluar.' Nabi segera kembali 
masuk rumah dan menurunkan tabir. Belum 
sempat aku keluar, beliau membaca ayat: 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kalian masuk rumah Nabi kecuali diizinkan 
kepadamu untuk suatu makanan tidak untuk 
menunggu masaknya, tetapi jika dipanggil 
masuklah, dan bila selesai makan bubarlah, 
dan jangan bersantai untuk bicara-bicara, 
sebab yang demikian itu mengganggu Nabi 
laiu ia mälu kepadamu, sedang Allah tidak 
mälu untuk menerangkan yang haq. (Al- 
Afczäb: 53)." 

Anas mengatakan bahwa ia menjadi pelayan 
Rasulullah selama sepuluh tahun. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Hadiah 
untuk walimah (68)) 

.—.- • Penjelasan-- 

ot-%: Di sisinya. 

: Tungku dari batu. 

: Penuh. 

l£l£j: Berpisah. 

jiicf: Aku sedih karena mereka tidak keluar. 

: Tempat tinggal ummähatul mukminin. 
jL4=J oi Sl: Kecuali mendapat izin. 

iVSJ: Mashdar dari kata fU£JI J* artinya mendapat 
makanan, maksudnya janganlah kalian 


532 





menunggu-nunggu makanan saat dimasak, 
hingga ketika menjelang matang kalian masuk. 

: Berpencarlah dan keluarlah dari 
rumah beliau. 

6): Menunggu dan mengobrol. 

6^ : Karena mempersempit rumah 
beliau, juga keluarga beliau. 

’{k=Lt : Mälu untuk mengusir kalian. 


PERINTAH UNTUK MENGHADIRI 
UNDANGAN 

HADITS KJE-906 


..*>** tl . , . j • i, * + » » * 

4jjl -VI 

& bl :j\l «fLj Al 5? 

VJjM ijU-l j*. i_jU Y\ :qKJI vjhS’ IV : j A^i-t) 


Abdullah bin Ümar <m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sü bersabda, "Jika salah seorang 
dari kalian diundang menghadiri walimah, 
hendaklah ia datang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Wajib 
menghadiri undangan walimah (71)) 


HADITS KE-907 


5 ^ iil ‘üfr SSi\ ($Oj SJj^A t^l 
x£i\ \Jj </ Jü «i23jii ^ |»U£ji j*: jji: 

4^1^123 3? jij ‘il^2JI 

ASi SjfrJl uljjVT IV ijJjUkJI 

(A**l <£?£■ 


Abu Hurairah ss> berkata, "Nabi $ü bersabda, 
'Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan 
walimah yang hanya dihadiri oleh orang- 
orang kaya, sementara orang-orang miski.*' 
tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi 
undangan, sungguh ia telah bermaksiat 
kepada Allah dan Rasul-Nya sü-" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Barang 
siapa yang tidak menghadiri undangan maka 
ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul- 
Nya (72)) 

-Penjelasan- 

pU&l ji, : Maksudnya di antara makanan 
terburuk, di sini diperkirakan, karena di 
antara makanan ada yang lebih buruk lagi 
dari makanan yang dimaksud. 

: Yaitu tidak memenuhi undangan. 


WANITA YANG DITALAK TIGA TIDAK 
BOLEH DINIKAHI LAGI OLEH SUAMI 
HINGGA DINIKAHI OLEH LELAKI 
LAIN, DIGAULI, DICERAI, DAN MASA 
IDDAHNYA HÄBIS 

HADITS KE-908 

s\y>\ o£li» :cJ\I «d-üilc- lioji- -VA 

.i -•* 


'■ trr? w ysü" Oi ltV 

J* y iA£ ^J Ji 0 ' :JIa# 

1 - • •*.ilT* " 

jžw <W > y*X- (JjJO 

ü?^l # J? u-J'*’ 

ji Sl >J d 5 :jul a 5S>; oij^L: 

AJlfr 4JJI JULS- Aj li (».Xb 


533 







SaV*i <~A> T :ob\4JÜl of ^SjUJI 


Aisyah <& berkata, "Istri Rifa'ah Al-Qurazhi 
datang menemui Nabi laiu berkata, 'Aku 
hidup berkeluarga bersama Rifa'ah laiu ia 
menceraikan aku dengan talak tiga laiu aku 
menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, 
namun ternyata ia lemah syahwat. Beliau 
pun berkata, 'Apakah kamu mau kembali 
kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu 
merasakan madunya dan ia merasakan 
madumu.' 

Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat 
beliau, sedang Khalid bin Said bin AI-'Ash 
berada di pintu menunggu diizinkan masuk, 
laiu ia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apakah 
kamu mendengar apa yang dikatakan 
perempuan ini di hadapan Nabi %%?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Persaksian" (67), Bab: 
Persaksian orang yang biasa menipu (3)) 


Penjelasan ■ 



kjZSgt jijl' «-I artinya, seorang 


lelaki mentalak istrinya begitu saja. Makna 
asli mabtut thalaqaha adalah membuat 
istrinya tidak bisa rujuk, ada juga yang 
menyebutkan dengan alif menurut 

salah satu dialek. 


yyJi fcü : Ujung kain yang tidak disulam, 
mereka menyamakan kemaluan lelaki 
dengan bulu mata karena kecil, lembek, dan 
tidak bisa ereksi. 


uJcJliA Jjiuj «Illi ijjSž : Kiasan untuk 
berhubungan badan, kenikmatan 
berhubungan badan disamakan seperti 
nikmat dan manisnya madu. Pendapat 
lain menyatakan, ‘usailah adalah air mani 
lelaki, nutfah juga disebut ‘ usailah , dengan 
demikian kata ini bukan majaz karena kata 
ini disamakan seperti tetesan madu, atau 
kata ‘osal (madu) aslinya bisa berbentuk 
mudzakkar dan mu’annats. Adanya kata ini 


disebut dalam bentuk tashghir (‘usailah) 
sebagai isyarat sebagian kecil dari kenikmatan 
yang didapatkan. 


HADITS K.E-909 

tUSU 5' 

0^1 jjL; A :JV5 jif cfbj 

(illilt õ^U»jL»-i i_jU i t A: j 


Aisyah meriwayatkan bahwa ada 

seorang lelaki menalak tiga istrinya. Laiu 
wanita tersebut menikah lagi, dan dicerai lagi 
oleh suaminya yang baru. Nabi pun ditanya, 
"Apa ia boleh dinikahi lagi oleh mantan 
suaminya yang pertama?" Beliau menjawab, 
"Tidak, sampai suami barunya itu merasakan 
madunya sebagaimana suaminya yang 
pertama merasakan madunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak' (68), Bab: 
Pendapat yang membolehkan talak tiga (4)) 


DOA KETI KA BERJIMAK 

HADITS KE-910 

Jt li . tff ** . <«. 'J. M "T. M . £ * • . > * * 

J\3 :JÜ 

$ &• š? jj d :fbj 

J [>j ÕUSJjl $\ .4)1 :&l 

jf «euS 4 jli «uüjj u oüsJji 

IjoI o^ju jll c5jj 

IjJ Jjjü L> v-Aj n i-jLi” 1Y *^»-i) 

(4*1 jl 


534 






Ibnu Abbas m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Sekiranya seseorang menggauli istrinya 
membaca: Ya Allah, jauhkanlah aku dari 
setan dan jauhkanlah setan dari apa yang 
Engkau rezekikan kepada kami. 

Laiu mereka ditakdirkan mendapat keturunan 
dari hasil hubungan itu, atau mereka 
dikaruniai anak, ia tidak akan diganggu oleh 
setan selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Ucapan 
yang diucapkan seorang laki-laki ketika 
mendatangi istrinya (66)) 

.Penjelasan.- 

ilii : Menggauli istri atau budak. 

U : Kata U disebut untuk yang 

berakal, karena U di sini bermakna sesuatu, 
sama seperti firman Allah es, “Dan Allah 
lebih mengetahui apa yang dilahirkannya 
itu. ” (Äli ‘Imrän: 36). 

jü p : Yaitu melahirkan. 
uJüS £: Dalam hubungan badan tersebut. 


BOLEH MENYETUBUHI ISTRI DARI 
DEPAN ATAU BELAKANG ASALKAN 
BUKAN Dl DUBUR 


HAD1TS KE-911 


jjii JSjji ;tf 15313j j* Vjssif. bj 
jt f£=J 


i_j\j :•jJLJI t iji—jsJt v-jVzS' t« :j 

(Sj^ll (p^-al 

Jabir m berkata, "Orang-orang Yahudi 
berkata, 'Apabila seseorang menggauli 
istrinya dari belakang, maka mata anaknya 
akan juling/ Laiu Allah menurunkan ayat; 


Istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka 
datangilah ladang kalian dari mana engkau 
kehendaki. (Al-Baqarah: 223)." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (25), Surat: Al- 
Baqarah (2), Bab: Wanita-wanita kalian 
adalah ladang-ladang kalian (39)) 

..Penjelasan-- 

Vöö ■jt : Yaitu menggauli kemaluan istri dari 
belakang. " Isteri-isterimu adalah (seperti) 
tanah tempat komu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu 
itu bagaimana saja kamu kehendaki .” (Al- 
Baqarah: 223). Yaitu, datangilah mereka 
seperti kalian mendatangi tanah yang ingin 
kalian tanami dari sisi manapun yang kalian 
inginkan, kalian tidak dilarang mendatangi 
dari arah tertentu. Makna ayat; gaulilah 
mereka darisisimanapunyangkalianinginkan 
dengan syarat sasarannya sama, yaitu tempat 
untuk bercocok tanam. Ini termasuk kiasan 
lembut dan sindiran yang bagus. Dibatasi 
dengan bercocok tanam sebagai isyarat 
bahwa tempat untuk menanam benih tidak 
boleh dilalui hanya karena syahwat, karena 
tujuan utama pergaulan ini adalah menyiram, 
bukan menuntaskan syahwat. 


HARAM MENOLAK KEINGINAN SUAMI 
UNTUK JIMAK 

HADITS KE-912 

:j\l ÄI öö ‘J} 

* V 

s f$\ cil? 131 :ft,J 

J® 

>1^il oõL lij Ao :^KJ| IV ^jjliwJI 


535 









Abu Hurairah m berkata, "Nabi 2g bersabda, 
'Apabila seorang istri meninggalkan tempat 
tidur suaminya pada malam hari, malaikat 
akan melaknatnya hingga ia kembali (ke 
tempat tidur suaminya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Ma 
wanita tidur dengan menjauhi ranjang 
suaminya (85)) 


-Penjelasan- 

: Meninggalkan tempat tidur suami laiu 
suami marah karena hai itu sementara si istri 
zalim. 

tžauSul 114 ÜLJ : Para malaikat pencatat amal 
atau malaikat lain yang ditugaskan untuk itu. 

g-s Ji: Dari perilaku meninggalkan suami. 


HUKUM *AZL 


HADITS KE-913 


:J\3 Ju**- -WT 

- "5 * * •••, ** ^ 

Utiili «_£iii CJi , 

*j>Jl Ui cu£*,l$ ,;U)I 

ÄI ÄI ‘j> il üSjtl 

S* iuilj sfU Õt JJ \yii 50 U* 

i* ui tijjjuj H ii ui : jül ‘OÜS 

(j '1-i . n' l õjjfr v—>U rr LjbS” "U :(j (£jUwJI Aj»^».|) 


Abu Sa'id meriwayatkan, ia berkata, "Kami 
pernah keluar bersama Rasulullah M pada 
perang Bani Mushtahaliq, kemudian kami 
berhasil menawan para wanita dari ketOrunan 
Arab. Kami tertarik dengan para wanitanya 


hingga kami merasa ingin memilikinya, tapi 
kami akan membuang mani kami keluar 
('azl). Laiu kami saling berkata, 'Apa kita 
akan melakukan 'azl sementara Rasulullah 
|j§ ada di tengah-tengah kita dan kita belum 
menanyakannya kepada beliau.' Akhirnya 
kami bertanya kepada beliau tentang 
masalah ini. Beliau menjawab, 'Sebaiknya 
kalian tidak melakukannya. Sebab, tidak ada 
satu bibit pun yang akan jadi hingga hari 
Kiamat kecuali pasti akan jadi."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Bani Musthaliq (32)) 

.-.Penjelasan.- 

: Mencabut zakar dari kemaluan 
istri sebelum mengeluarkan air mani demi 
menghindari kehamilan, apakah ini boleh 
atau tidak? 

vjiil: Tidak memiliki suami atau istri. 

J3^l : Takut budak wanita kami punya 
anak karena akan menghalangi si budak wanita 
tersebut dijual, karena kami menyukai harga. 

ijiii; S õi jL.4>lIc. U : Maksudnya tidak 
mengerjakan hai itu tidak wajib bagi kalian, 
atau M di sini zaidah (tambahan), maksudnya 
tidak kenapa kalian melakukan hai itu. 

ins : Jiwa. 

hss: Dalam ilmu Allah. 

Ml: Di alam nyata, karena apa yang 
Allah takdirkan, pasti terjadi. 


HADITS KE-914 

:J\5 tXä “Ml 

äi ijLj uiU i!fi 

(y* U USli 43\l JjJJLitSJ ^£s»il J1 :JLa 1 tjju-j 

jt \ £;a 3 i $ ji 0 iU 


536 









Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami 
mendapatkan tawanan, laiu kami melakukan 
'azl. Maka kami menanyakannya kepada 
Rasulullah |g. Beliau bersabda, 'Apakah 
kalian benar-benar melakukannya?' Beliau 
mengatakannya hingga tiga kali. Beliau 
melanjutkan, 'Tiada suatu bibit pun yang 
ditetapkan jadi hingga datangnya hari 
Kiamat, kecuali ia pasti jadi."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 'Azl 

(96)) 

-Penjelasan- 

Cl Uilt : Yaitu wanita-wanita yang kami 
dapatkan dari orang-orang kafir sebagai 
tawanan dalam perang Bani Musthaüq. 

: Mencabut kemaluan sebelum air mani 
keluar karena tidak menginginkan anak 
dari si ibu atau khawatir si budak wanita 
tersebut tidak bisa dijual karena statusnya 
telah menjadi ummul walad, atau untuk 
menghindari banyaknya tanggungan bagi 
yang tidak punya banyak rezeki, sehingga ia 
menginginkan sedikit anak agar tidak terlalu 
terbebani nafkah. 

htä S/J olrfjl 0 jj pt till j* u: Baik kalian 
melakukan 'azl atau tidak, sehingga ‘azl yang 
kalian lakukan tidak ada gunanya, karena 
ketika Allah telah menakdirkan menciptakan 
anak, air mani kalian akan mendahului 
kalian, sehingga upaya apapun tidak akan 
membawa hasil. 


HADITS KE-915 

yU- -<1\o 


3abir berkata, "Ketika kami melakukan 'azl, 
AI-QuKan masih turun." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: 'Azl 
(96)) 


Jjau US :jb 4JU1 


537 







MAHRAM DARI SUSUAN SAMA 
DENGAN MAHRAM DARI KETURUNAN 

HADITS KE-916 

‘4^ -^v\ 

m}, ** 

Ai &> Ai &j ö\ i]Lj Ai 

Oj*P C*J^4* * > Jj lUbXijP aJUüj 

Ij cJüii :iio\E cJü Iii*. cJj 3 oitUS 

(iilini ^ UJU- £ü) uSb 5)5? Ai 


jij iii Ai u; :läte cJiil 
Alt Al j-i Al Sy*j JÜl :cJ\3 uiiA £ 

cJÜi (ifrlijJl ^ 4*Ü» piJ) U^i oljl :jAij 

(siiijii ^ Ö) &■ 55d 5^ JJ ‘Üili 
jdij Ali Ai & Ai &j JÄ# & 
&/&&** tSŽiz&yiõlrS 

jt iol^JÜI <_j\j V •■**■'*>' | .M| t_jVsS” of :,_) (jJjliiJl 
i ■ • i i (j!Üm< 1I ^U^llj 


Aisyah, istri Nabi fg meriwayatkan bahwa 
Rasulullah padasuatu hari ada bersamdnya. 
Saat itu ia mendengar suara seorang laki-laki 
minta izin masukrumah Hafshah. 



Aisyah berkata, "Laiu hai itu aku katakan 
kepada Rasulullah $g, 'Wahai Rasulullah, 
ada laki-laki yang minta izin masuk ke 
rumah baginda?' Rasulullah berkata, 'Aku 
mengenal laki-laki itu, ia adalah paman 
Hafshah dari jalur susuan.'" 

Aisyah «g berkata, "Seandainya si fulan 
(pamannya karena sesusuan) masih hidup, 
ia boleh masuk menemuiku?" Rasulullah jg 
bersabda, "Ya, benar, karena mahram dari 
jalur susuan sama seperti mahram dari jalur 
keturunan (kelahiran)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 

-..Penjelasan.-. 

Jlji: Aku mengiranya. 

IJiJ: Lam di sini artinya ‘an (dari), maksudnya 
dari pamannya. 

{jc JiS: Apakah ia boleh masuk menemuiku. 

jftjll & : Yaitu seperti yang dihäramkan 
karena nasab. 


539 






SUSUAN MENJADIKAN SUAMI YANG 
MENYUSUI SEBAGAI M AH RAM BAGI 
YANG DISUSUI 


HADITS KE-917 

:cJl5 «\ 4 ic- 4)1 (S?j 4-lilc- -W 

j/I UJJu ,^1 ^ >? £iif ^ 5i : Q 

5^1 £ oSTS :cii v^i.1 

•*** 

j# o-Sä rf atf <{Lj 

d\ fy\ jp>$ o^jj ,^4 > 

cJJLs «fLj aJlp 4)1 *gŠJl J»>jÜ 

0^1 ^«4*^1 'J\ \JA £Üf 0} Äi j^j G 
äi &sn jiiS oftid ssr 01 o4sS 

«•J* • 

lj :cii (il l fr Jjjj SÜ jl eUla Uj :jjuu3 aILc. 

jfejj ^a,;! ji jijj! Sl <ii JSij 

>?,? /f • <#, Iigf • -£!. ?£?„•. •"-•f 

A)Ü «aJ J)JjI :(JIa3 jjmaaaJI £^l ol^al ^yüu b ^l 

eLL^j COjJ <(£JU£ 

^ TT flj l obS* V !|^ <b^>l) 

(tfll (gjJI O* 1 jli-jG Y)Jji 


Aisyah & mengisahkan, "Aflah, saudara Abul 
Qu'ais datang meminta izin untuk menemuiku 
setelah turun ayat hijab. Abul Qu'ais adalah 
ayah Aisyah dari susuan. Laiu aku jawab, 
'Saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk 
menemuiku hingga saya meminta izin 
Rasulullah $3 terlebih dahulu. Karena bukan 
saudara Abul Qu'ais yang menyusuiku, tapi 
istrinya yang menyusuiku/ 

Setelah Rasulullah šjg datang, saya berkata, 
YVahai Rasulullah, Aflah saudara Abul Qu'ais 
datang minta izin untuk menemuiku, namun 
saya tidak mengizinkannya sebelum meminta 


izin kepadamu/ Maka Nabi 4 g bersabda, 
'Kenapa kamu tidak mengizinkan pamanmu?' 

Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, bukan ia 
yang menyusuiku, tapi istri Abul Qu'aislah 
yang menyusuiku/ Laiu Nabi bersabda, 
'Izinkanlah ia, karena ia pamanmu, maka 
kamu akan beruntung/" 

(HR. Bukhari,Kitab:" Tafsii" (65), Surat \A\-Ahzab 
(33) Bab: Firman-Nya: "Jika kamu melahirkan 
sesuatu atau menyembunyikannya " (9)) 

-Penjelasan ---. 

isJSLj tLSJ : Kata-kata yang diucapkan 
orang Arab namun bukan hakikatnya yang 
dimaksudkan, karena makna kata-kata ini 
adalah kau menjadi miskln. Pendapat lain 
menyatakan; maknanya; akalmu lemah jika 
kau mengatakan seperti itu, atau kau akan 
menjadi miskin jika kau tidak melakukannya. 


HADITS KJE-918 

:oJld 4All -WK 

Ja : jüi ä ÕST 0^1 

õl>l dlsjubjl: jll (iüi JiSj :cJu5i dllfr UI 3 
4)1 <iUi 0* cJUÜi :cJl aj Jjl ojJü 

: jül ifLj *1* ÄI Ji 


Aisyah berkata, "Aflah meminta izin 
kepadaku namun aku tidak mengizinkannya." 
la berkata, "Kenapa kamu berhijab dariku 
padahal aku ini pamanmu?" Aku katakan, 
"Bagaimana bisa (engkau sebagai 
pamanku)?" la menjawab, "Istri saudaraku 
telah menyusuimu." Aisyah berkata, "Laiu aku 
tanyakan hai ini kepada Rasulullah jg, dan 


540 






beliau bersabda, 'Aflah benar, izinkanlah ia 
masuk.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksiaaif (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dari 
sepersusuan penuh (7)) 


..Penjelasan.. 

Ini menunjukkan, labanul fahl 
mengharamkan, suami wanita yang 
menyusui laksana ayah bagi anak susuan, 
dan saudaranya laksana paman bagi anak 
susuan. 


HARAM MENIKAHI PUTRI SAUDARA 
SESUSUAN 

HAD1TS KE-919 


HARAM MENIKAHI ANAK TIRI DAN 
SAUDARA ISTRI 


HADITS KE-920 

i, . -r.s s-. + s; * • - 

4JÜ1 4 OJL 9 :cJ \3 j»l 

:1Ü lk; jiili :J\! gf cl 4 CÜ ji 
tiU CmJ :cJt5 5^1 :JlS 

Sl :jl 5 «iCi ^ 

il: fl &\ : jll Obi jSfc :cü 
d> U |Ü Jj :Jll jLju :cJl9 

t^Ul tjjU tjjbfT *1Y A^-t) 


:<Jl3 4JJl doa>- -MS 

S :Sj> cl 4*fLj ÄI j\5 
££ «-liii ,>? fJŽ ^ ‘J. j* 

Jc. <_jL V loblfJÜI <_jU^ of :,j 

( u h 8 te..VlgU;ijvUSl 


Ibnu Abbas ss berkata, "Nabi berkata 
tentang putri Hamzah, 'Dia tidak halal bagiku 
karena apa yang haram karena susuan 
itu sama dengan apa yang haram karena 
keturunan, dan ia adalah putri saudara 
sepersusuanku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 


Ummu Habibah berkata, 'Wahai 

Rasulullah, adakah Anda berhasrat pada 
putri Abu Sufyan?' 

Beliau balik bertanya, 'Aku harus berbuat apa 
memangnya?' 

Aku berkata, 'Menikahinya.' 

Rasul bertanya, 'Apakah kamu menyukainya?' 

Saya katakan, 'Aku tidak ingin jika 
kebaikanmu kunikmati sendiri; saya ingin 
agar kebaikanmu juga dinikmati saudariku.' 

Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia tidak 
halal bagiku.' 

Aku berkata, 'Telah sampai berita kepadaku 
bahwa Anda tengah meminang.' 

Beliau bertanya, 'Maksudmu, putri Ummu 
Salamah?' 

Aku menjawab, 'Ya.' 

Beliau bersabda, 'Meski bukan anak tiriku, 
ia tidak halal bagiku. Tsuwaibah telah 
menyusuiku dan juga ayahnya. Untuk 


541 






itu, jangan kalian tawarkan anak-anak 
perempuan dan saudari-saudari kalian 
padaku."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Anak- 
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
(26)) 


... Penjelasan- 

ClkL : Isim fa’il dari kata keija akhlahu, 
artinya ia mendapatinya dalam keadaan 
kosong, fahuwa mukhlin, wal mafatu 
mukliyah, ini termasuk salah satu makna 
pola afalu, seperti ahmadtuhu artinya 
saya mendapatinya dalam kondisi terpuji, 
maksud -CU.L adalah aku tidak ingin kau 
hanya memiliki istri aku saja (aku ingin kau 
memiliki istri-istri lain). 

J 'J : Ia tidak halal bagiku, karena itu 
namanya menyatukan dua wanita bersaudara 
(dalam ikatan pemikahan). 

J cii U : Yaitu, putri Abu Sufyan 

tidak halal bagi Nabi m karena dua sisi; ia 
adalah anak tiri Nabi dan ia adalah putri 
saudara sesusuan beliau. 


SUSUAN YANG MENjADIKAN 
MAHRAM IALAH SUSUAN 
YANG MENGHILANGKAN KELAPARAN 


HADITS KE-921 

Ji-S :cJll &\ Üolt doo*. -\t\ 

G :J\I (J*I :cJj UJb G 

õe d£ <õU\j±i £ 5^1 


ij' (M." <_j\j Y of 4 a^»-|) 

<—A— 

Aisyah & berkata, "Nabi jg menemuiku saat 
di sampingku ada seorang laki-laki. Beliau 
bertanya, 'Wahai Aisyah, siapakah orang 
ini?* Aku menjawab, 'la saudara sesusuanku.' 
Beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, lihatlah 
orang-orang yang menjadi saudara-saudara 
kalian, karena susuan yang menjadikan 
mahram ialah susuan yang menghilangkan 
kelaparan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksiaan" (52), Bab: 
Persaksian terhadap saudara kandung dan 
sepersusuan penuh (7)) 

--Penjelasan- 

: Dari nazhar, artinya berfikir dan 
merenung. 

j* u5j» : Fa’ ta’liliyah (alasan), 
berdasarkan sabda, “Perhatikanlah saudara- 
saudara kalian,” maksudnya tidak semua 
lelaki yang disusui ibu-ibu kalian menjadi 
saudara-saudara kalian, karena syarat susuan 
adalah karena maja’ah, maksudnya susuan 
yang mengharamkan (baca; memberikan 
status mahram) secara syar’i adalah susuan 
yang memperkuat badan dan mengganjal 
rasa lapar. Ini hanya berlaku pada saat kecil 
sebelum mencapai usia dua tahun. 


542 









BAB 18 

ANAK MILIK MAJIKAN 
DARI BUDAK WANITA 


HADITS KE-922 

J • > • * I C.S S ■'*1, * • , 

3' jj Jjui p*a£>.| :cJÜ nuialt - < K? 

«lift jÜl ^llj 

$1 ‘ü?^J j? dt' Jj—iS 'i 

lii ^ jlij *£S j|^| t &| ii? 

5ttSj &4 Jtfö jp <*>» JÄ 5 
jj *-?■* j*» 4*1 JJ-j 'j&* 

# ^ u; dö > :JtfS <*£» lg l££ ^ 

«* 

*• ^ • T^ i^ -- • 

Jl3 tiyni O^J |JÜ 4a«j C«ij 

^ »|yA uL \ M ubS^ rt : j j^UwJI 

(<äiCj AiJij 


Alsyah ® mengisahkan, Sa'ad bin Abi 
Waqqash berselisih dengan Abdu bin 
Zam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad 
berkata, "Wahai Rasulullah, dia ini anak dari 
saudaraku Utbah bin Abi Waqqash yang 
bersumpah kepadaku bahwa dia adalah 
anaknya. Perhatikanlah kemiripannyai" 

Abdu bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, 
ini saudaraku yang dilahirkan di atas tempat 
tidur ayahku dari hamba sahayanya." 


Rasulullah jjjjj pun memperhatikan 
kemiripannya, beliau melihatnya mirip sekali 
dengan Utbah. Namun, beliau bersabda, 
"Anak itu milikmu wahai Abdu bin Zam'ah. 
Anak itu milik si pemilik ranjang (suami) 
sedangkan untuk pezina baginya batu 
(rajam). Berhijablah engkau darinya, wahai 
Saudah binti Zam'ah." Sejak itu Saudah tidak 
pernah melihatnya lagi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual beir (34), Bab: 
Membeli, menghibahkan dan memerdekakan 
budak dari kafir harbi (100)) 

-Penjelasan.. 

&5 y xi. : Saudara Saudah, Ummul 
Mukminin. 

mZ : Yaitu ia berwasiat. 

J*ji U jJjjt: Nasab anak dihubungkan pada si 
pemilik tempat tidur; suami atau tuan. 

: Si pelaku perzinaan. 

: Sia-sia, ia tidak punya hak atas anak. 

Uij 5SJ1U &» : Yaitu sebagai anjuran 

dan langkah antisipasi, karena jika tidak 
demikian, nasab dan status saudara Abd bin 
Zam’ah dengan Saudah secara zhahir syariat 
berlaku, karena Abd terlihat mirip sekali 
dengan Utbah. 


543 







*3* &\ tg\ «ž&i $ - w 

Aijit :Jvl «jd^j 

Jjll t_>lj \A kjtST Ao :J ({jišül *j»-^t) 

(*>t jt CailT »_^»- 


HADITS KE-923 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Anak adalah milik pemilik 
ranjang (suami atau tuan dari sahaya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Faraidh" (85), Bab: Anak 
adalah milik pemilik ranjang, baik merdeka 
atau budak (18)) 


MENGENALI TANDA ANAK 

HADITS KJE-924 


4JUl Jj-jj jp j^S :cJ\I 

•JiS *jip jij $ õiS jij äi 

ijjjft 5 f fjf 5 
<uiyj j \2& Jj i£hi tijüjj üd 

5f l^xu pljüftll# jjb 51 : JÜl «Utiilil ÕjüJ 

üf" 

(i_o 31 äH 1 —>\j T*\ jöll i r As 5 ' Ao 4>^>l) 


Aisyah ® mengisahkan, suatu hari Rasulullah 
jg menemui kami dalam keadaan gembira, 
lantas beliau berkata, "Wahai Aisyah, 
tidakkah engkau lihat Mujazaz Al-Mudliji 
menemuiku lantas ia memandang Usamah 
bin Zaid dan Zaid yang sedang berselimut, 
kepala keduanya tertutup dan telapak käki 
keduanya terlihat?" 

Lantas beliau bersabda, "Telapak kaki- 
telapak käki ini merupakan bagian satu 
dengan yang lainnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Faraidh " (85), Bab: Ahli 
silsilah keturunan (31)) 

—.- • Penjelasan. 

*0 oi iilil: Zaid ini adalah Zaid bin Haritsah. 
ij&j: pakaian. 

: Tercipta dari sebagian yang lain. 


BERAPA LAMA SUAMI TINGGAL 
DENGAN ISTRI YANG GADIS DAN 
JANDA SETELAH AKAD 


HADITS KE-925 


JÖ' ijy fy 5^ & : «j-il 
iSj3 tjiJj f vlf «-Jäi jp jiüt 

p tfoj Ualfr ftli jp v3ll 

jrjjj li) <—j\j 1Y : j 


Anas m berkata, "Sunahnya bila seorang 
lelaki mempoligami istrinya yang janda 
dengan seorang gadis, ia tinggal bersama 
(istrinya yang masih gadis itu) selama 
tujuh hari, baru kemudian membagi-bagi 
(malamnya). Dan bila ia menduakan istrinya 
yang masih gadis dengan seorang janda, ia 
tinggal bersama istri barunya (yang sudah 
janda) selama tiga hari, baru kemudian 
membagi-bagi (malamnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Apabila 
janda menikahiperjaka (101)) 

-Penjelasan- 

«lill : amalan yang dimaksud marfu' 
melalui ijtihad Anas bin Malik. Makna hadits; 
amalan ini menghilangkan rasa mälu dan 
menumbuhkan cinta kasih. Untuk gadis 


544 








perawan waktunya ditambah, karena ia lebih 
pemalu. 


PEMBAGIAN HARI DAN MALAM Dl 
ANTARA PARA ISTRI 

HADITS KE-926 

Jp Jlfcl :cJll 

4^^Äi^Äi^^i #5 
jUS Äi jjii Oli i^ü sfcii 4451 : j/^ 

£lü j* ^ i* Jt>) 

U :cü (õUk £tl>Sü cj> ^ c4&l 

vi V :t—»ly»-Sn Sjyw VT :cjbS" lo : j (jgUiJI 1) 

»^õ ^ ijtji) Jji 


Aisyah & berkata, "Saya selalu cemburu 
kepada setiap wanita yang menyerahkan 
dirinya kepada Rasulullah M" 

Saya juga kata ka n, "Apakah patut seorang 
wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika 
Allah menurunkan ayat: Kamu boleh 
menangguhkan (menggauli) siapa yang 
kamu kehendaki di antara mereka (istri- 
istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa 
yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang 
kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari 
perempuan yang telah kamu cerai maka 
tidak ada dosa bagimu." (Al-Ahzab: 51). 
Saya (Aisyah) berkata, 'Saya melihat Rabb- 
mu sangat cepat memenuhi keinginanmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)." 
(7)) 


.Penjelasan. 

jlct : Dari kata ghirah, yaitu cemburu dan 
harga diri. 

iSj\ U: Aku tidak mengira. 

2\ji, £ S/i : Selain bersegera memenuhi 
keinginanmu tanpa menunda-nuda. 


BOLEH MEMBERIKAN GILIRAN 
KEPADA MADUNYA 

HADITS KE-927 


I* I ^ li** 11 **’ ^ i ^ *«•*«•* • | * • ^ 

u:JÜ <gUa£> ^j| 

Jjl JUÄ Oj-iS oju >■ JJlUC' jjI £* 

«lijijjjs Slj Sü 4iJü ^ iili 
fLj 4U Äi ^SJi Iie. ^ ‘S^3j!3 

% sfö b* & 

(«IjJI vi l :^KJI IV jjyteyJI 4>|i-l) 


Atha' berkata, "Kami pernah menghadiri 
jenazah Maimunah bersama Ibnu Abbas di 
Sarif, laiu Ibnu Abbas berkata, 'Ini istri Nabi 
3|. Jika kalian mengangkat peti mayatnya, 
maka jangan sampai bergoncang dengan 
keras, tapi pelan-pelanlah. Sebab, Nabi 
$£ mempunyai sembilan orang istri, beliau 
membagi hari-hari kepada delapan orang, 
sementara kepada yang satu orang tidak." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kebanyakan Wanita (4)) 

..---Penjelasan-- 

8>4S : Ummul Mukminin binti Harits Al- 
Hilaliyah. 

1 Yaitu, Saudah binti Zum'ah, karena ia telah memberikan 
jatah malamnya kepada Aisyah tn • 


545 









: Sebuah tempat sejauh duabelas mil dari 
Makkah, di tempat inilah Nabi m menggauü 
Maimunah. 

VJiJu : Tikar dimana ia diletakkan di atasnya 
setelah ia meninggal dunia. 

Sj : Jangan kalian menggerak- 
gerakkannya dengan keras, tapi berjalanlah 
membawa jenazahnya dengan kecepatan 
sedang, karena kesuciannya setelah ia 
mati masih tetap bertahan, sama seperti 
kesuciannya saat ia masih hidup. 

: Sembilan istri yang berada dalam ikatan 
pemikahan beliau; Saudah binti Zam’ah, 
Aisyah, Hafshah, Umrau Salamah, Zainab 
binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, 
Shaifyah, dan Maimunah. 

: Yaitu Saudah, iamenghadiahkan 
malam gilirannya kepada Aisyah. 


SUNAH MENIKAHI WANITA YANG 
TAAT BERAGAMA 


HAD1TS KE-928 

I 

'.g)i ifcll :jvl iffcj 

oiL QUJ 

Aä^SlI <-*\j \# <_>VsS' "W : j 


Abu Hurairah ase meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Wanita dinikahi 
karena empat hahhartanya, keturunannya, 
kecantikannya, dan karena agamanya. 
Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya 
kamu akan beruntung." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah"{67), Bab: Sekufu 
dalam agama (15)) 

--Penjelasan-- 

gji : Empat hai. 

: Karena ketika si istri memiliki harta, 
mungkin tidak membebankan nafkah 
pada suami dan lainnya di luar batas 
kemampuannya. 

Ujiij : Karena kemuliaannya, makna 
asli hasab adalah kemuliaan para leluhur 
dan kerabat, diambilkan dari kata hisab 
yang berarti menghitung, karena ketika 
membanggakan diri, orang menyebut-nyebut 
keutamaan dan kemuliaan para leluhur dan 
kaum mereka. 

: Keindahan dan kecantikan diharuskan 
dalam segala sesuatu, khususnya pada wanita 
yang menjadi pendamping dan teman tidur. 

: Pilihlah wanita yang memiliki 
agama. Makna hadits; yang patut bagi 
mereka yang memiliki harga diri dan agama, 
agama harus menjadi pusat perhatian dalam 
segala hai, khususnya untuk sesuatu yang 
akan bertahan lama dan besar bahayanya. 
Karena itulah Nabi |g memilih standar ini 
berdasarkan sisi yang paling ditekankan, 
laiu memerintahkan untuk meraihnya yang 
merupakan puncak pencarian dan pemilihan. 
Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dicari 
mengandung nikmat dan faedah besar. 

2\'4 Cüjj : Kedua tanganmu miskin jika 
kau melanggar apa yang diperintahkan 
kepadamu. Tariba ar-rajulu artinya 
seseorang menjadi miskin. Ini adalah kata- 
kata yang sering terucap namun bukan 
hakikatnya yang dimaksud. 


546 







SUNAH MENIKAH DENGAN GADIS 

HADITS KE-929 


« 14 iA oal Ofj ajj1 jjU- - w 

Allfr iial Äi Jfcij 4 jül t ^jj5 :J15 
U :jui \2 cJ.jj 5 :cül U :jdlj 
J£j Ü-1) ojli jlS l^Ug dti 

Jül *j£$ a? j^j ai ojHI :(^Jl 
4 JV5 JjlS 4)1 ^ iJu4 

;|Jlm^ 4Jl& 4 jal oal Jj4) 

(oLasJI gyjl >-Aj \* tj-KJl IV 


Jabir bin Abdullah aa berkata, "Aku sudah 
menikah." Rasulullah ^ bertanya, "Wanita 
bagaimana yang kamu nikahi?" Aku 
menjawab, "Aku menikahi seorang janda." 
Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak 
menikah dengan seorang gadis, sehingga 
kamu dapat bermain-main dengannya?" 

Aku pun menuturkan hai itu pada Amru bin 
Dinar, laiu Amru berkata, "Aku mendengar 
]abir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah jg§ 
bersabda padaku, '(Mengapa bukan) wanita 
yang masih gadis, sehingga kamu dapat 
bermain-main dengannya dan ia pun dapat 
bermain-main denganmu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menikahi janda (10)) 

.Penjelasan- 

ell U: Yaitu perawan-perawan. 

l«UJ: Mashdar dari kata mula‘abah, riwayat 
lain menyebut lu’ab, artinya liur. Ini 
mengisyaratkan untuk menghisab lidah 


dan bibir istri perawan, dan ini teijadi saat 
bercumbu rayu dan berciuman. 

SS,U. Su: Inilah alasan menikahi 
perawan, karena cinta kasih yang sempuma 
ada di sana, di samping wanita janda 
kadang hatinya masih tertambat pada suami 
pertama, sehingga cintanya tidak sempuma, 
tidak seperti gadis perawan. 


HADITS KE-930 

Äi Äi -w* 

j? oil; g* °J\ aü jtf 
ÄI ÄI Sfö 4 jüi «lg ifcl 
:jüi :ciiI jjlf G cJ-jj; :jd4j 4Ü 

Slj5 :JlS l§ j; :cü l3 pl l£* 

(Jll dlS4-l4üj 

313 cOlL; 3j3j aÜ Äi IÜ jl Ciii 

ic ;?,». * • s,;? s .? p 

fjAJ #1^1 0» 

jf ÄI 3jG: jlSS #*USj 

lf»yj itjll JjC ui, \t :Ol3ävll ul6* W 

(•Jj j 


Dabir bin Abdullah ess meriwayatkan, 
"Ayahku wafat dan meninggalkan tujuh atau 
sembilan anak perempuan. Oleh karena 
itu, aku menikah dengan seorang janda. 
Rasulullah % bertanya kepadaku, 'Apakah 
kamu sudah menikah, wahai Habir?' Aku 
menjawab, 'Sudah.' Beliau bertanya lagi, 
'Dengan gadis atau janda?' Aku menjawab, 
'Dengan janda.' Beliau bertanya, 'Mengapa 
kamu tidak menikah dengan gadis sehingga 
kamu dapat bermain-main dengannya dan ia 
dapat bermain-main denganmu. Kamu dapat 


547 






bergurau dengannya dan ia juga dapat 
bergurau denganmu?' Aku pun berkata 
kepada beliau, 'Abdullah (ayahku) telah 
meninggal dan meninggalkan banyak anak 
perempuan. Aku tidak suka menghadirkan 
untuk mereka seorang (Istri) yang seperti 
mereka (sama-sama gadis). Oleh karena itu, 
aku menikahi seorang wanita yang dapat 
mengurus dan membimbing mereka/ Beliau 
bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu, 
atau memberimu kebaikan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nafkah" (69), Bab: 
Bantuan istri untuk suaminya perihal anak 
( 12 )) 


-Penjelasan- 

4>l alt o§ 4 &t : Maksudnya ayahnya. 

j 4 iL^:Yaitumasihkecil,belumberpengalaman 
dalam banyak hai. 

: Sudah berpengalaman dan mengetahui 
banyak hai. 


HAD1TS KE-931 

^9 4*1 cJiT :J\5 < ji\s? 

Jp c-i|wü illis liii iSjji- aIIp äi 

c-iSllI Jyu 

u: jis «fLj *3* iiii 4iii iii 

fcjlf ^ :j\5 lg jj «J* ® ff ci-jjJ 

«\2ä: j\s iggM 

& :is* Vž |}&S j£. iji^f :jui 
tggiii %1 ji jlaD 

(jJjJI I_ji> (_jU \n "\V <*-^»-t) 


Jabir asi berkata, "Aku pemah bersama 
Rasulullah 3 gjj dalam suatu peperangan. Dalam 
perjalanan pulang aku terburu-buru memacu 
untaku. Seorang pengendara pun menguntit 
di belakangku. Keti ka aku menoleh, ternyata 
ia adalah Rasulullah £gj. Beliau bertanya, 'Apa 
yang membuatmu tergesa-gesa?' Aku jawab, 
'Karena aku baru saja menikah.' Beliau 
bertanya lagi, 'Dengan gadis atau janda?' 
Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, 
'Mengapa tidak dengan gadis sehingga 
kamu dapat bercanda dengannya dan ia 
dapat bercanda denganmu.' 

Ketika sudah dekat, kami pun mempercepat 
agar segera sampai. Beliau lantas bersabda, 
'Pelan-pelan, agar kalian sampai pada 
malam hari (setelah shalat Isya) sehingga 
yang kusut rambutnya dapat bersisir dan 
agar mereka bisa mempersiapkan diri."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Meminta anak (122)) 

.Penjelasan. 

•jjk jj.: Perang Tabuk. 

Ui'&: Kami pulang. 
lij&S: Lamban. 

u: Apa yang menyebabkanmu terburu- 

buru? 

ix)» J 4 «- : Baru saja menikahi seorang 

wanita. 

: Kenapa kau tidak menikahi. 

: Perawan. 

: Rambut acak-acakan dan berdebu. 

: Yaitu menggunakan silet 
untuk menghilangkan bulu-bulu yang 
diperintahkan untuk dihilangkan, maghibah 
adalah wanita yang ditinggal suaminya. 

: Nashab sebagai dorongan, 
maksudnya hendaknya engkau berhubungan 
badan, atau jangan sampai kau lemah untuk 
berhubungan badan, karena yang dimaksud 


548 








adalah dorongan untuk memiliki anak. Ada 
yang bilang, "Lelaki paling cerdas adalah 
lelaki yang memiliki anak-anak cerdas.” 
Ibnu Al-Arabi menjelaskan, kays artinya akal, 
seakan Nabi menganggap menginginkan 
anak sebagai tindakan berakal. 


HADITS KE-932 


| ^^ ® ^ j • i i * ^ * | ^ ^ ^ 

4ül -UX (V pii- ^oA> 

* 'J 

Sl}X & fLj £ il :jtl 

dliii' U : jll juu :cJlÄ9 JjU- :JÜl «jÜlj 

jga «üksi ^ IbjT :cüi 

iil *4 Jäi iljl 
c-ygS: jvs jdij äi 

:J\I j^iiä pl £Š=u :j\l <( U5 :iil 

o^f cioi e&Vsj \jfeS4 Sui 

* ii- S V { *S" « Sf-*l - S-S? •( > *-• f; 

0 4** ‘“ «l ? 04**^ ®lr a > £*>>' 0' 

ciJ lill <f All a!l üf: j\l 

,^-a ol^Lill |Lu :cJl 3 dfr ^ui: J\5 ju 
A*Jx 4&1 4JJ1 Jj-j ju 


J^wubJl (Jt U£ä 3 ioijJÜU C%o03j 

|UÜ :cJJ cJ>ji 5^1 :J\1 o\j Jp 

cJL»*X5 JC*Sj J-^3 Js»o\i (iüCfr £JJ :J\3 

jSb 46jj* Oje ofa^Ö iilil 

£ii :jül <cJj iii&ii ol^yi 4£fj& 

l& cM ?J <&' f % 5^1 iii £if 4 

&5 Otfj «itf£ jj. :jll ii? 


vb-J' »U* ri rt ; j A^i-i) 

C^-b 

3abir bin Abdullah sage mengisahkan, "Aku 
pernah bersama Nabi sgjj dalam suatu 
peperangan, untaku berjalan lambat dan 
kelelahan. Kemudian Nabi $Sj menghampiriku 
dan memanggil nama, '3abir/ 

Aku menyahut, 'Ya.' 

Beliau bertanya, 'Kamu kenapa?* 

Aku menjawab, 'Untaku berjalan sangat 
lambat dan kelelahan hingga aku tertinggal.' 

Kemudian beliau turun dan memukul 
untaku dengan tongkat beliau laiu berkata, 
'Kendarailah.' Aku pun mengendarainya. 
Sungguh aku melihat unta itu mengikuti 
Rasulullah jg. Beliau kemudian bertanya 
kepadaku, 'Apa kamu sudah menikah?' 

'Sudah/ jawabku. 

Beliau bertanya lagi, 'Dengan gadis atau 
janda?* 

'Dengan janda,' jawabku. 

Beliau berkata, 'Mengapa tidak dengan 
seorang gadis sehingga kalian dapat saling 
bersenda gurau.' 

Aku menjawab, 'Aku memiliki saudara- 
saudara perempuan yang masih kecil. 
Karenanya, aku menikah dengan wanita 
yang dapat menyatukan mereka, menyisir, 
dan membimbing mereka/ 

Beliau berkata, 'Kamu sekarang akan 
datang kepadanya. Bila kamu sudah sampai 
kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam 
usaha mendapat keturunan/ 

Kemudian beliau bertanya, 'Apa kamu akan 
menjual untamu?' 

Aku jawab, ya! Beliau pun membeli untaku 
dengan satu uqiyah. Rasulullah sü tiba 
sebelum aku tiba. Aku tiba pada pagi hari. 
Aku datang ke masjid dan aku mendapati 


549 




beliau di pintu masjid, laiu bertanya, 'Kamu 
baru tiba?' 

'Ya,' jawabku. 

Beliau berkata, 'Tinggalkan untamu, masuk 
ke dalam masjid dan shalatiahl' 

Aku pun masuk ke masjid laiu shalat. 
Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk 
menimbang satu uqiyah untuk beliau. Laiu 
Bilal menimbang satu uqiyah untukku dengan 
timbangan yang akurat. Kemudian aku pergi 
meninggalkan beliau. Setelah itu beliau 
berkata, 'Panggilkan Dabir untukku.' 

Aku katakan, 'Beliau mengembalikan unta itu 
kepadaku, pada hai tidak ada yang lebih aku 
benci dari unta itu.' Beliau berkata, 'Ambillah 
untamu dan uqiyah itu untukmu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "J uai Beli" (34), Bab: 
Membeli hewan dan keledai (34)) 

.Penjelasan.. 

Uitj: Lelah dan letih, a'ya ar-rajulu awil ba’ir 
fil masyi (orang atau unta letih betjalan), kata 
ini digunakan dalam bentuk lazim (transitif) 
dan muta‘addi (intransitif). 

JJdU U : Bagaimana kondisimu, apa yang 
terjadi denganmu hingga kau terlambat? 

: Menariknya. 

: Dengan tongkat bagian atas 
melengkung seperti tongkat komando, 
dipersiapkan penunggang untuk memungut 
barangnya yang jatuh. 

: Aku mencegahnya. 

5: Menyisir rambut mereka. 

: Mendatangi istrimu. 

J-: Nashab sebagai dorongan, 
kays adalah hubungan badan. Ibnu Al-Arabi 
menyatakan, Nabi mendorong untuk 
berhubungan badan, karena mändi selepas 
berhubungan badan ada pahalanya. 


WASIAT SABAR MENGHADAPI 
WANITA 

HADITS KE-933 

p ail Jp 5» 4 Aja»- -\rr 

<gS\ lp :JVl «fJuj &\ 

i' ' i' - • i .i * 

Ifed} Lgj OsJUmmU) jlj »4Jjv-J 

9 , 

Zfi 


Abu Hurairah ees meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Wanita itu bagaikan 
tulang rusuk yang bengkok. Bila kamu 
paksa untuk meluruskannya, kamu akan 
mematahkannya. Dan jika kamu bermesraan 
dan menurutinya, maka kamu dapat 
bermesraan, namun padanya terdapat 
kebengkokan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Bersikap lemah lembut terhadap wanita (79)) 

---Penjelasan-- 

: Tulang memanjang yang ada di sisi 
tubuh berbentuk bengkok (tulang rusuk), 
kata ini mu’annats. 

Iililt ÕJ: Jika kau ingin meluruskannya. 

: Para ahli bahasa menjelaskan, 'awaj 
artinya sesuatu yang terlihat, sementara 
'iwaj artinya sesuatu yang tidak terlihat 
seperti pendapat dan perkataan. Hadits ini 
menunjukkan untuk memperlakukan wanita 
secara lembut dan baik, sabar menghadapi 
akhlak mereka yang melengkung alias 
tidak lurus, tabah menghadapi kelemahan 
akal mereka, larangan mencerai mereka 
tanpa sebab, dan tidak ada harapan untuk 
meluruskan mereka. 


550 









HAD1TS KE-934 


Oiji 5^ ii Jü .fLj 

jiii $$ gi ,uLb »j\f 

5l* «^i gjJkii ^ 5ij <>? 

-f 0 |^' •! • ., -»S« 

J Jj |J <uiy 013 t4j -WAJ C%Jbi 


*J f > # 


IjUgLjJUl 

(»V_jJ\j iL^jll t—>U A* i->b5' "W : J 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari Nabi ^jj, 
beliau bersabda: 

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. 

Pergaulilah wanita dengan baik, 
sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang 
rusuk. Dan bagian tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah bagian paling atas. Dika 
kamu (paksa) meluruskannya, niscaya kamu 
akan mematahkannya. Namun, jika kamu 
membiarkannya, ia pun tetap bengkok. 
Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh 
kebijakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: Wasiat 
untuk wanita (80)) 

--Penjelasan- 

IJijxil ij : Yaitu aku perintahkan kalian. 

JU- s Ulll.: Maka terimalah perintahku terkait 
para wanita, karena istisha' secara zhahir 
adalah permintaan, namun ini bukan yang 
dimaksudkan. Kata-kata ini mungkin saja 
khitab umum, maksudnya hendaklah kalian 
sabngmemerintahkanuntukmemperlakukan 
wanita dengan baik. 

j *: Tulang rusuk yang bengkok, sehingga 
mereka tidak siap untuk dimanfaatkan selain 
mempergauli mereka dengan baik dan sabar 


menghadapi akhlak mereka yang bengkok 
alias tidak lurus. Kata tulang rusuk digunakan 
untuk sesuatu yang bengkok, maksudnya para 
wanita diciptakan dengan kecenderungan 
membengkok, seakan mereka diciptakan 
dari asal usul yang bengkok. Pendapat lain 
mengatakan, maksudnya wanita pertama, 
Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. 

: kata ini disebut untuk menguatkan 
makna patah (maksudnya meluruskan 
tulang bengkok akan justru membuatnya 
patah), atau untuk menjelaskan bahwa Hawa 
diciptakan dari bagian tulang rusuk yang 
paling bengkok, seakan beliau mengatakan, 
bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk 
paling atas, dan tulang rusuk bagian ini paling 
bengkok. 

j£ ^ : Ini anjuran untuk mempergauli 
wanita dengan baik, sabar menghadapi akhlak 
mereka yang bengkok alias tidak lurus, dan 
mustahil meluruskan akhlak mereka, karena 
usaha seperti ini akan membuat orang hilang 
kesempatan untuk memanfaatkan mereka, 
padahal tak seorang pun tidak memerlukan 
wanita agar merasa tenang kepadanya 
dan memanfaatkannya untuk keperluan 
penghidupan. Penyair bilang; 

Wanita adalah tulang rusuk bengkok yang 
tidak bisa kau luruskan 

Ketahuilah! Meluruskan tulang rusuk adalah 
mematahkannya 

Apakah kau menyatukan kelemahan dan 
kemampuan di atas cinta? 

Bukankah aneh dengan kelemahan dan 
kemampuan wanita 

Penyair ini seakan mengatakan bahwa 
bersenang-senang dengan wanita 
hanya bisa dilakukan dengan bersabar 
menghadapinya. Al-Ghazali berkata, “Hak 
seorang istri yang wajib bagi suami adalah 
si suami menggaulinya dengan cara yang 
patut dan berakhlak baik terhadapnya.” 


551 





Ia berkata, “Berakhlak baik terhadap istri 
bukanlah menahan diri untuk menyakitinya, 
tapi sabar menghadapi perilakunya yang 
menyakitkan, sabar menghadapi kebodohan 
dan amarahnya demi meneladani Rasulullah 
sü, karena istri-istri beliau sering bertanya 
kepada beliau, dan ada juga di antara 
mereka yang menjauhi beliau hingga malam 
hari. Lebih dari itu, seorang lelaki bisa 
meningkatkan kesabaran untuk menghadapi 
perilaku menyakitkan istri melalui cumbu 
rayu, karena jurus inilah yang menyenangkan 
hatipara wanita.” 


membusuknya daging. Sejak saat itu, daging 
mudah membusuk. 

p : Karena Hawa merayu Adam 
untuk memakan buah yang dilarang, 
hingga sifat seperti ini menular ke anak-anak 
keturunannya, hingga sedap wanita nyaris 
tidak terhindar dari sifat berkhianat terhadap 
suami, entah dengan perbuatan ataupun 
kata-kata. 


HADITS KE-935 

fl y & <j&j <&&& 

oljLo fjT jli- oL \ V 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 

"Seandainya bukan karena perbuatan Bani 
Israil, maka daging tidak akan membusuk dan 
seandainya bukan karena Hawa (istri Nabi 
Adam), tentu wanita tidak akan mengkhianati 
suaminya 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi* (60), Bab: 
Penciptaan Adam Shaiawatuflahi 'Alaihi dan 
keturunannya (1)) 


-Penjeiasan- 

>54 ^ : Yaitu daging tidak membusuk. 
Dalilnya disebutkan dalam riwayat dari 
Qatadah; Bani Israil menyimpan daging 
Salwa padahal mereka dilarang dari hai 
itu, akhimya mereka dihukum dengan 


552 







BAB 19 
TALAK 


HARAM MENTALAK ISTRI YANG 
SEDANG HAID TANPA RIDANYA. BILA 
TERJADI, TALAK SAH TAPI HARUS 
RUJUK 


HADITS KE-936 


jjj; 4 f «uil» 4)i -*n 




4)1 uUšii & $U .fLj 
4 ji jüi .OUj fLj Äi 
I^Swa^J p :jJUy aJlC- 4)1 

tt«ii oui»jL? ji JJ jfo zü, Jjj < 4 u 

IjjIj jjl«j 4Ul Jji <_>U \ IA tSjlivJI 

(•Jütlt ^4* >»1 p ^ j U » lj) (Jjjl 


Abdullah bin Ümar $3 meriwayatkan bahwa 
ia pemah mentalak istrinya yang sedang 
haid. Ümar bin Khatthab menyampaikan hai 
itu pada Rasulullah ^§. Maka Rasulullah jgš 
bersabda: 

"Perintahkan ia untuk merujuknya kembali, 
laiu menahannya hingga ia suci dan haid 
hingga ia suci kembali. Setelah itu, bila ia 


(Ibnu Ümar) mau mentalaknya, ia boleh 
mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia 
menggaulinya. Itulah waktu untuk mentalak 
wanita sebagaimana Allah perintahkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Tatar (68), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Hai Nabi, apabila kamu 
menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 
dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu" (7)) 

.Penjelasan. 

iii, 6 ): Setelah bersih dari haid kedua. 
JJ l^i£ ;li 0 J 5 : Sebelum menggaulinya. 

uil;*: Masa iddah, yaitu ketika berada dalam 
kondisi bersih. 


-«irv 

* - *i * li' 


HADITS KE-937 

1 ,: •'* •-*.>•* *- * ‘ii* 

: 0 « ‘ji*?- # tKJ 

£5 £\ §& jul ££ £\ dJU 

•jLj y>s> JU 

<.$M p-jA&Zp õf s?S 

jl Coljl J15 illiJas)! jcuHi :C-Jl9 

s' * i 4 1 " 

(^asU-U^ «—Aj t# :3^UaJI i r >l^' IA :(j JjjUiJI 


553 






Yunus bin Dubair meriwayatkan, "Aku 
bertanya kepada Ibnu Ilmar, la pun 
menjawab, 'Ibnu Ümar pernah menceraikan 
istrinya yang sedang haid. Laiu Ümar 
menanyakan hai itu kepada Nabi Ma ka 
beliau memerintahkannya untuk merujuknya 
kembali dan menceraikannya di permulaan 
masa iddahnya.' 

Aku bertanya, 'Apakah ia (istri) menunggu 
masa iddah dari perceraian itu?' la menjawab, 
'Bagaimana pendapatmu, bila ia memang 
benar-benar bodoh dan tidak tahu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Merujuk 
wanita yang sedang haid (45)) 

-Penjelasan... 

\£U J?i &: Saat menjelang ‘iddah datang dan 
memasuki masa 'iddah tersebut, dan si istri 
berada dalam kondisi bersih. 

iiyjüJt elL jSlSi : Menghitung talak tersebut 
dan diputuskan talak tersebut berlaku. 

: Beritahukan kepadaku. 

*!>J: Jika ia tidak mampu merujuk dan 
melakukan perbuatan orang bodoh. Sebagian 
menyatakan, j di sini bermakna j\, dan kata 
keija adalah kata kerja intransitif. 


WAjlB MEMBAYAR KAFARAH BAGI 
SUAMI YANG MENGHARAMKAN 
ISTRINYA TAPI TIDAK BERNIAT 
MENTALAKNYA 


HADITS KE-938 


:Jla 4JJ| (sej £j| -WA 

ü, 6^ >^51) :Ci 

/ž' ' » J, • f i , 
(^UM> 0^*411 4JJ| 


Ibnu Abbas m berkata tentang seorang 
suami yang mengatakan kepada istrinya 
'Engkau haram bagiku', maka ia harus 
membayar kaffarah sumpah, namun tidak 
dihitung menceraikannya. Ibnu Abbas juga 
berkata, "Sesungguhnya pada diri Rasululah 
terdapat suri tauladan bagi kalian" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Af- 
Tahrim (66) Bab: Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi 
kamu (1)) 


-Penjelasan- 

plji-l £: Yaitu ketika suami berkata, "Ini haram 
bagiku.” Atau, "Engkau haram bagiku.” 

$&=£>: Harus menebus kafarat sumpah. 


1 1 O IVX 7J7 


ji tljlfr äi (sfej -\r\ 

-i- m ^ 

UI UbJLlf* AJol 

Al j* uöf 

I JLf JL>I j±y 

:JlÖ Ü cJÜi cUiü^.1 jp J5J3 

(]rJ 

äi u i*fu) cJja jS s>i 

i|3 liiij (äi jj Op jj) jl («SÜ 

J? Jj j-* 

J*-l l* jj A ijkS' IA :j tSjUül Aa-^s-l) 

(uJU^t 


554 









Aisyah & meriwayatkan bahwa Nabi jg 
pernah singgah di rumah Zainab binti Dahsy 
dan minum madu di situ. Laiu aku dan Hafshah 
saling berpesan; siapa saja di antara kita 
yang ditemui Nabi m hendaklah ia berkata, 
"Sesungguhnya aku mendapatkan bau 
maghafir. Apa Anda häbis makan maghafir?" 
Beliau pun menemui salah seorang dari 
keduanya dan ia mengungkapkan kalimat 
itu pada beliau. Beliau lantas menjawab, 
"Tidak, tapi aku hanya minum madu di 
tempat Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan 
mengulanginya lagi." Maka turunlah ayat: 
Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan 
sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah.... 
hingga firman-Nya: Jika kalian berdua 
bertaubat. Yakni kepada Aisyah dan 
Hafshah... adapun kutipan ayat: Dan ketika 
Nabi berkata rahasia kepada sebagian 
istrinya.... Yakni terkait dengan sabda beliau, 
"Bahkan aku hanya minum madu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Apa- 
apa yang telah Allah halalkan bagimu (8)) 

.Penjelasan... 

'jjj&z : Jamak maghfur, Ibnu Qutaibah 
menjelaskan, maghfur adalah getah manis 
beraroma tidak sedap. 


HAD1TS K.E-940 


06 :cJ\5 4JJ| (jjfJ -U* 

&l\ 44 äi ju, 4 ji 

£ jiõ JcÄ\ & Jjiii iSj ^! 3 Ü !5 
^ jp fcü & jill 

‘'“{j* 3 ‘0*4^ OŠ U jH* I CO 

i* fvjii \$ liii 4 jll ,dJš ^ ifci 


0 ^ 4 AJ 13 d :cJJi Syž Jl jäij 4 p[£ 
<dl jsli Ait cl s# liii a 
S/ :di Jjil <oll JjiUõ ciS"I dL* US 

ä$ dl l-fgJI yj| jõi ü •& 



dii 

oüi jp fii oi^lii u iilil fcji «Jtf 

U5 Oidllljl^ il 0? cõjÖ 
liit iii jjlj c isp tf cili a& 
:Jll dl 1>I ^Jl £p)l jõi Ui :cJ\l Sl :Jll 

•'f • "t.c' , '' i. - \- • z' 

:CJlÄS 

ji3 äi «ui ä lii <jj jis äi 
.Liii jijis äi äi> JL sj liii Lii jj 
Sll fLj äi iSlt ji 4)1 j^lj G :GJli 

.Li d živi Sl: jii il. rfCtlii 

4 cü i.iüji 12 4)15 ijji jja :cJii 

>1 L* A :< 3 ^UaJI "\A :0 


Aisyah ^ mengisahkan, "Rasulullah ig 
adalah seorang yang menyukai madu dan 
manis-manisan. Biasanya, usai shalat Ashar 
beliau menemui para istri. Beliau menginap 
di tempat salah seorang dari mereka. Beliau 
tinggal agak lama di tempat Hafshah binti 
Ümar, hingga membuatku merasa cemburu. 
Aku pun bertanya mencari info hai itu, dan 
ternyata ada seorang wanita dari kaumnya 


555 






yang memberikan madu padanya, laiu 
madu itu ia berikan kepada Nabi Aku pun 
berkata, 'Demi Allah, aku benar-benar akan 
berbuat sesuatu untuk beliau.' 

Kukatakan kepada Saudah binti Zam'ah, 
'Beliau akan datang menemuimu. Bila 
beliau menemuimu, tanyakan pada beliau: 
Apakah Anda makan Maghafir?' Dan beliau 
pasti akan menjawab, 'Tidak.' Laiu katakan, 
'Laiu bau apa yang saya cium dari Anda 
ini?' Beliau pasti akan menjawab, 'Hafshah 
telah memberiku minuman madu.' Sesudah 
itu, katakan pada beliau, 'Lebah madu 
itu telah makan pohon bergetah yang 
baunya menjijikkan.' Dan aku juga akan 
mengungkapkan seperti itu, dan kamu wahai 
Shafiyyah ungkapkan pula seperti itu. 

Saudah berkata, 'Demi Allah, ketika beliau 
berdiri di depan pintu, aku pun ingin 
mengungkapkan apa yang kamu inginkan 
karena rasa takutku padamu.' Maka ketika 
beliau telah mendekat, Saudah berkata, 
'Wahai Rasulullah, apa Anda telah makan 
buah Maghafir?' Beliau menjawab, 'Tidak.' 
Saudah bertanya lagi, 'Laiu bau apa yang 
tercium dari Anda ini?' Beliau menjawab, 
'Hafshah telah memberiku minuman madu.' 
Saudah berkata, 'Lebah itu telah makan 
pohon bergetah yang baunya menjijikkan.' 

Dan ketika beliau berkunjung kepadaku, 
aku pun berkata seperti itu dan begitu pula 
di tempat Shafiyyah yang juga berkata 
seperti itu. Maka pada saat beliau menuju 
ke tempat Hafshah, Hafshah berkata, 'Wahai 
Rasulullah, maukah Anda aku beri minuman 
madu itu?' Beliau pun menjawab, 'Aku tidak 
lagi mau meminum madu itu sedikit pun?' 
Akhirnya Saudah berkata, 'Demi Allah, kita 
telah mengharamkannya.' Aku pun berkata 
padanya, 'Diamlah kamu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ta/ak" (68), Bab: 
Mengapa engkau haramkan apa-apa yang 
telah Allah halalkan bagimu (8)) 


...Penjetasan.. 

: Menjilat. 

ilit: Getah madu yang kau minum. 

Jil^ijl: Pohon yang getahnya manis namun 
beraroma tidak sedap. 

il/: Takut. 

: Kami mencegahnya. 


MEMBERI PILIHAN (CERAI ATAU 
TIDAK) BELUM SAH MENJADI TALAK 
KECUALI JIKA DINIATKAN 

HADITS KE-941 

<&l -gi)! iJS lo 

&\&>&\ jpj 'J\ l3 tcilS .fLj 

Jl :JÜl ‘J \Z 

ji. H ö\ Sü pf 4 

Üj£=u p Oi >iC' *üj 

(j 15 ojlij J*- 4&1 oi : (JÜ jaJ tcJÜ *|l "jM 

£5)1 Siil Cfš dl 3 tsr^ 
U\ sü ciü :cJli (Qii l>?) jl (l^3j 
ÜjLjj &\ iii 

A^&ij^i 03ji jü p :cJii ‘s>Sii 

i)»j TT °: j ^SjliiJl 

(iji-^/l jUlj *l_t* *M .* 0-*/ õ! Jj* 


Aisyah ®, istri Nabi gš, berkata, "Ketika 
Rasulullah diperintahkan untuk memberikan 
pilihan (cerai atau tetap bersama) 
kepada para istrinya, beliau memulainya 


556 






denganku. Beliau bersabda, 'Saya hendak 
memberitahukan kepadamu hai yang 
sangat penting. Oleh karena itu, janganlah 
terburu-buru menjawabnya sebelum kamu 
bermusyawarah dengan kedua orang 
tuamu.'" 

Dia (Aisyah) berkata, "Beliau tahu benar, 
kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku 
bercerai dengan beliau." Dia (Aisyah) 
melanjutkan, "Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Allah berfirman: Wahai Nabi, 
katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian 
menghendaki kehidupan dunia beserta 
perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu 
suatu pemberian, kemudian kuceraikan 
kamu dengan cara yang baik, dan jika 
kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya 
serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah 
menyediakan pahata yang besar bagi yang 
berbuat kebajikan di antara kamu/" 

(Aisyah) berkata, "Dalam hai apa yang 
harus saya musyawarahkan dengan kedua 
orang tuaku, sudah tentu saya menghendaki 
Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat." 
Aisyah berkata, "Kamudian, istri Rasulullah 
Ü yang lain juga berbuat seperti yang saya 
lakukan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Dan jika kamu 
sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan 
Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri 
akhirat ."(5)) 


-Penjelasan- 

^Ju S õ' elule. Sli : Tidak apa-apa bagimu untuk 
tidak bersegera. 


HADITS KE-942 


> • 
, * 


ü/ö&k õš fLj *1* &\ jpj 


£ *õ) ^ &\ £ 

2\l il :ä jjäi :^J15 älji5 

tä&sJ oi J&l H 

«■* 

<—»Vj Y i)»_ TT :Jl <—“lo :j <>^>l) 

(<j*U. plÜ JA tJfjj) «lj* 


Mu'adzah meriwayatkan dari Aisyah bahwa 
Rasulullah jgjj biasa meminta izin kepada 
kami jika tiba giliran beliau bersama salah 
satu istrinya setelah turunnya ayat: Kamu 
boleh menangguhkan menggauli siapa saja 
yang kamu kehendaki di antara mereka dan 
boleh pula menggauli siapa saja yang kamu 
kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini 
untuk menggaulinya kembali dari perempuan 
yang telah kamu eerai maka tidak ada dosa 
bagimu. (Al-Ahzab: 51). 

Mu'adzah pun bertanya kepada Aisyah, 
"Apa yang kamu katakan kepada Nabi 
ketika beliau meminta izin kepadamu?" la 
menjawab, "Aku katakan kepada beliau 
bahwa jika hari itu hari giliranku, maka saya 
tidak akan memberikannya untuk yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: ' Tafsir" (65), Surat: Al- 
Ahzab (33) Bab: Firman-Nya: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)." 
(7)) 


-Penjelasan-- 

IL 0 ü,: Pada hari giliran salah seorang 
istri Nabi ketika beliau hendak berpindah 
ke tempat istri lain. 


557 









HADITS KE-943 


:cJ\3 (U4I& AUl Li |\& OJa» -MT 

U^ll «fLj 53® äi jU> <&! Üj£ 

(•»!—> jjä- ^ v->U 0 rj^UaJI LjbS" 1A (jljUÜI 


Aisyah & berkata, "Rasulullah $5j pemah 
memberikan pilihan (talak atau tidak) 
kepada kami, maka kami memilih Allah dan 
Rasul-Nya. Dan beliau sama sekali tidak 
menganggapnya sebagai talak." 

(HR. Bukhari, Kitab: 'Talak" (68), Bab: Orang 
yang memberikan pilihan kepada istrinya (5)) 

-Penjelasan- 

ilii» Iil jUS: Maksudnya pilihan. 

Illi Uile: Talak. 


ILA*, MENJAUHIISTRI, DAN MEMBERI 
PILIHAN (TALAK ATAU TIDAK) 
KEPADA ISTRI 

HADITS KE-944 

*Üi& Ji 'JcS- Oõ-j- -Ml 

jj 'J»S- Jtll jl JUji Aili» ciŠÜa : j\l 

jj d lUi ifd of gtsif ui £ I ^ 

lISj tOoc>j Ulft tA*i cj-JÄ* lj\j 

tf cüjl: jl* «tf 4)13^1 jl JjLc. « 

„ " " <■ 
f*. tl" ' ii; ' . d ?,< s. 

Ji£' « :o!ä3 Aaa pj t£^9 J». 

jJUy aJ-C- 4JJI jU> ^ill jp \JjiUaJ OiÄl 

: Jll Äiiipj ÄUžjL -* - 0Uj :jlll A^ljJI J,,» 


au* jclo Ijla ^ OÜl—I oi c^is oi ^13 

«■» »■* 

of cJl£ U güs Sü :JV5 OÜ Ui 

^ <i)ü «ojiÜ»\l jifr if jol* 

lil U j lil* ÕJ Äi} jl* jll ^ JVl Aj 

Õ# r43 <3# u 04rf Äi jjifji- ijif # uäj 
^f^üfuui:jiitjuJu 
t g^ujjdJu:ij cill oJUjj 

u;ji)i^4UJül^i d^diikjiUi 
o£3t o}5 of iy u ufiil 

jj (-U-j iii* 4&i jU> aü! ^-1/J 

Ja- AJ** #pUj JL>13 j»U3 Q»; ~^ fc A^ojj 

T* l-it ,l?i £*?■* 1 " 1-? uS* £ - t - T- ■: ? - 

0 i*>”|/J dul Aaaj b :UJ JUi <Aw 3 A> Jp J »0 
<u ji tPi AUl J-i> AUl Jj-»j 

:cül ^.gO ifj :ikU cJOl 6d»* 

f - ^ -;T, i,, i» 

(J - ^ Ajj"^ Awi AJjAt iljjo-l jl Ol-«-Uj 

jJI »AÄ <Üj jij Aä*j \j <|Juuj aJlC- 4JJ| 


< s 


UC| f&j &\ jU» AŠil \£S 

&fr’4£> 

.-Tt-st ,5'T^ h ■; 2r .ii-5 5 *. ui 


«aJu f 1 jp ^Jj-5 ji- jü Jü 

oli u; aü :£L f f cJül ji^±l ^ 

^ of ^ u,usii 

^■!5ji> i3* Äi jU> aüi õw 

cJS' U JOJU ^ jjjUT lli-l AJJI 3 tjjjj.ll 

■K» «S«* 

1 ' • • » •,{{ ^ { 

.VAA^fr «JLvI 

t>b jü? 6 ^ ilitjUJ^i ^ Uo-U 

Su o^j *iiU AjlüfcJl'^ Ü 13 


558 






tä\ jy 6? Sjjtfwäjfi 51I& ijii s* 


(jjUaiNl liia aju UJJaU? o!&ul aJü 
$ liJl JU- :cJil £al ^al:jüa ‘6ÜI ji; 

4j*l ‘üiii i- iii j:: jiia 

*.$*'.* *\i< >'i*\\A'~ *t' 'i.t 
A.»/j Ä*** (_Aji :CJlÄ3 {Ajv^jjI A^JlC> 4JJi 

tila cJL> JiU £j»>ta üjj ojU-Ü Ä-iiWj 

j>;y üji; *&. äi äi jjJõ 

• ■'^t J tii. fl" " i"*ti 


•T - 


AJi. AAJI 4)1 4y*2 fy&j <jU** ^ 

|jüb ja :iJ cJia ‘iUj5ll J. ajll fLj 
a jll 4 5$ <oU£U ^ 
idjJ-l UA^j^Äl j^A&l^j^ 
jU> 4A3\ Jj-*4 jUUj Ä*Juu p djj» cJüü Ula 
AJUjj aJoj U j£*o>> jju Ajlj t^oj aJlc- 4)1 

?.« i" ,» * *> .j • 2"i'’ f.» <■ <?, * 

(V.ÄJ lAj**»^ oAUuj A^»jj OaAj 

5ai am/] 3 Uifrj iIj^maa u»jä Ul>j jü& 513 
tc^Ua <AaU> jj jUajU J5l col^ä iiilü 
Sl 45^3 lj :clia U :jüa 
d :jUa aajI jpj cifj «a 5 Ui U5 J^Uaj 
S>^‘| 12 J 5 ddJi $ 5J44 jt J°5 

<_Aj T ij^aoll i)y. Y\ -.J,.., fl-JI t_jb 5 * "\# :<_$ 


Ibnu Abbas m berkata, "Aku menahan 
diri selama satu tahun. Sebenarnya 
aku ingin bertanya kepada Ümar bin 
Khatthab mengenai satu ayat. Aku tidak 
menanyakannya karena segan. Sampai suatu 
ketika, ia keluar untuk menunaikan ibadah 
haji, aku pun keluar bersamanya. Di tengah 
perjalanan pulang, Ümar menyingkir ke arah 


pepohonan Araq untuk buang hajat. Aku pun 
menungguinya hingga selesai. Kemudian 
aku berjalan lagi dengannya. Lantas, aku 
bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah 
dua orang wanita istri Nabi ^ yang saling 
bantu membantu menyusahkan beliau?' 
Ilmar menjawab, 'Keduanya adalah Hafshah 
dan Aisyah."' 

Aku berkata, "Demi Allah, sungguh sejak 
setahun yang laiu aku ingin menanyakan 
hai ini kepada Anda, tapi itu tidak pernah 
aku lakukan karena aku segan kepada 
Anda. Ümar berkata, 'Jangan begitu. Bila 
kamu mengira aku mengetahui sesuatu 
tentang hai itu, maka tanyakanlah. 3ika aku 
mengetahuinya, aku akan mengabarkannya 
kepadamu.' 

Kemudian Ilmar berkata, 'Demi Allah, di 
masa jahiliyah dulu, kami tidak pemah 
mempertimbangkan ide atau saran yang 
berasal dari kaum wanita, hingga Allah 
menurunkan ayat berkenaan dengan 
hak mereka, dan Dia membagi hak yang 
dibagikan-Nya.' 

ümar melanjutkan, 'Maka ketika 
menghadapi suatu persoalan yang hendak 
aku pertimbangkan, tiba-tiba isteriku 
berkata: Seandainya Anda berbuat seperti 
ini dan itul Maka kukatakan padanya: Ada 
apa denganmu, kenapa turut campur. Untuk 
apa turut campur dalam persoalanku? 
Isteriku menjawab: Kamu ini aneh, wahai 
Ibnul Khatthabl Apakah Anda tidak mau 
dibantah sementara anak wanitamu sendiri 
membantah Rasulullah hingga beliau 
merasa jengkel sepanjang hari?' 

Ümar pun bergegas mengambil pakaian dan 
segera menemui Hafshah, ia lantas berkata 
kepadanya, 'Wahai anakku, apa kamu suka 
membantah Rasulullah jg hingga beliau 
merasa jengkel sepanjang hari.' Hafshah 
berkata, 'Demi Allah, kami biasa membantah 
beliau.' 


559 



Aku katakan padanya, 'Aku peringatkan 
padamu, jangan sampai kamu terkena 
siksaan Allah dan amarah Rasul-Nya 
wahai anakku. Dangan kamu tergiur mengikuti 
wanita yang sudah merasa sangal dicintai 
Rasulullah žg.' (Maksudnya ialah Aisyah). 

Ümar melanjutkan kisahnya, 'Kemudian 
aku keluar untuk menemui Ummu Salamah 
karena kedekatan hubungan kerabatku 
dengannya. Aku pun berbicara kepadanya. 
Ummu Salamah lantas berkata, 'Sungguh 
aneh Anda ini, wahai Ibnul Khatthab. Kamu 
telah memasuki semua urusan. Hingga kamu 
hendak memasuki urusan yang terjadi antara 
Rasulullah jg dengan para istrinya.' 

Ummu Salamah membantahku, dengan 
sebuah bantahan yang telah menghilangkan 
apa yang menjadi keinginanku sebelumnya. 
Aku pun segera keluar dari kediamannya. 

Waktu ilu, aku memiliki seorang shahabat dari 
kalangan Anshar, jika aku tidak hadir (dalam 
majelis Rasulullah), ia selalu menyampaikan 
berita yang ada. Dan jika ia yang absen, 
akulah yang menyampaikan berita baru 
padanya. Saat itu, kami takut terhadap 
seorang raja dari raja-raja Ghassan. Telah 
tersebar berita, bahwa ia akan berjalan ke 
arah kami berada. Sementara perasaan 
dan pikiran kami selalu memperhatikan hai 
itu. Tiba-tiba, shahabat Anshar itu mengetuk 
pintu dan berteriak, 'Buka pintu, buka pintul' 

Aku bertanya, 'Apa raja Ghassan telah 
datang?' 

la menjawab, 'Bahkan lebih dahsyat 
daripada itu. Rasulullah telah menceraikan 
istri-istri beliaul' 

Aku menyahut, 'Celaka Hafshah dan Aisyahl' 

Aku pun segera mengambil pakaianku dan 
keluar menemui Rasulullah gg. Temyata 
beliau sedang berada di tempot minum 
miliknya, yang jika beliau menaikinya beliau 
pergunakan tangga. Sementara pembantu 


Rasulullah Aswad, berada di tangga. Aku 
katakan kepadanya, 'Katakan pada beliau, 
Ümar bin Khatthab datang.' Beliau pun 
mengizinkanku masuk. Laiu aku menuturkan 
kisah kejadian ini pada beliau. 

Ketika kisahnya sampai pada kejadian 
bersama Ummu Salamah, Rasulullah $jj 
tersenyum. Saat itu beliau berada di atas 
tikar yang tidak dilapisi sesuatu apa pun. Di 
bawah kepalanya hanya terdapat bantal 
yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. 
Pada kedua kakinya terdapat dedaunan, 
sementara di kepalanya terdapat kulit yang 
telah disamak. Aku melihat bekas tikar di rusuk 
beliau. Aku pun menangis. Beliau bertanya, 
'Kenapa menangis?' Aku menjawab, 'Wahai 
Rasulullah, Kisra dan Kaisar sedang dalam 
kemewahannya, sementara Anda begini, 
wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, 
'Tidakkah kamu rida bila dunia menjadi milik 
mereka, dan akhirat menjadi milik kita?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: '7afsir" (65), Surat: At- 
Tahrim (66) Bab: Mencari kesenangan hati 
isteri-isterimu? (2)) 


.Penjelasan. 

: Kiasan untuk buang air besar. 


VSjiLBS: Saling membantu. 

sUly iii U : Yaitu di masa Jahiliyah, kami 
tidak memperdulikan sedikitpun urusan 
wanita, hingga Allah menurunkan wahyu 
terkait mereka seperti yang Ia turunkan, 
seperti firman-Nya, “Dan bergaullah dengan 
mereka secara patut.” (An-Nisä': 19) Dan 
memberi mereka bagian (waris) seperti Ia 
berikan, seperti disebutkan dalam firman- 
Nya, “Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
yang patut .” (Al-Baqarah: 233). 

55M: aku memikirkannya. 


t > i.»i 


^Jl »j£ S : Yaitu, 
adanya Aisyah melakukan apa yang aku 


560 





larang padamu, jangan sampai membuatmu 
terpedaya, karena itu menunjukkan kecintaan 
Rasulullah šg padanya. Kau jangan sampai 
terpedaya oleh hai itu, karena kemungkinan 
kau tidak memiliki tempat seperti yang 
dimiliki Aisyah di mata Rasulullah maka 
kau jangan berbuat man ja seperti yang 
dilakukan Aisyah. 

!>■( U: Maksudnya tidak marah. 
il* ISjjii cõ&l: Takut pada beliau. 
fs-j : Yaitu melekat dengan tanah. 

IjjiS : Yaitu kamar. 

: Naik. 

: Dengan tingkatan. 

: Daun salam yang digunakan untuk 
menyamak kulit. 

: Terbalik. 

vit: Jamak ihab, yaitu kulit yang sudah atau 
belum disamak, atau sebelum disamak. 


HADITS KE-945 

'J S* • i . • ^ a - , 

: JÜ Ji ö* J** 

u\ŠŠ~\ j>\ JUil jl Jc Jjl p 

gjSil \ 

cix jxi äi Ji vyss 5p Jxs äi jvl 

cj JLfrj JjlCj (dXõ 

^ j ‘Ž* " s* -s-- ? -«•(•'t 

djJU ^ 

JA ^9 :a) cJlõs Jtljis 

Äi Jvl odii jiy *1* äi jx 

:JlJ (UžsUjJiž Õ JiX JU3 4jjl Jl tjj£> õp JX5 

jLj iXSIft Ha ^jl \j dil UXjc-I } 

jifj ui :Jvl XŽJ4 XJaii j^i 


J 5 & i? fij «Xo # 4 ®' £ 

auI JX *gl)l Jp JjJXil 4>jl2u lISj «iLHJl 

^ ^ aSJi j/ö Jb£ «jfcj 4X 

j' «>? 4 *%• 

‘cfcCk ji**A (li£j JdUi Jif J*3 JJS I j|3 

fjl lil jiJi\ jz&J&l $;UuJi 44X1 
JA õUb ujH3 JiXl <( 4ji4 
ojXaili Ji £jlj«l Jp 
ÕI Äjl dlX>iji Õ?j0 pj :^Jvl i^>\J õi 
Õp fbj ^ Äi JX $\ 03 ji 

«xiii ^jitl «j5ji jx £41 0 ^ 44 ^ 

*õ^ 41^ jXs ja 41 X jj =4 cJjj 


$lxix jp cixjl ojj^l ^ cXä p 
^Ji ^i^-j 4 

p 6 :XJI 5 .pJi jx fjJi jdxj 4^ Äi JX 
4 ^ ÕI &M «Oj-Xj cX> ^ :4iil 
^4* 44 4^ aüi Jx 4Ü1 

% «iLj ^ äi jx 5^1 ^ 

«oU 4 u < 4^4 Sj 
4XVJ 4 L?’ Ujl dlijix 4 ? lT ÕI &% % 
.(liilft fLj g* Äi JX ^11 Ji 

jäi jjSS õ 4 X S? dä JJ tfj Jvl 

iA ^y Pk ^jiXii^ii ^-ix» 

:Jvlj jlJüji \?> lg Õ}X3 «JVlft uji 

^Jl d)Jk>- J)3 :Ju3 $41 tC^CjÄJ jA 

1" li n 2 •* I s < «.. - f -•* 1^ ^ \\ 9*t. - 9«f 

Jj (2 :JV5 (JuL& «41 <Ja U :CU3 (^*rtfr JjI 


* 2 s * 


561 




4i\ jlt ‘Jj* 13 & jLiiil 

oi <OJm>j S Jtaj u * Coli :cJlÜ ‘e£lUi jUUj 

£ 5jž=J il iu* lii £Ä ^ 
4Jdl (ji> ^3l ^ Õ^Lö C^JLiaž »^Cj 

j£y ^ äi <p ^Jl j*õl cfLj di 
ty Iili jp cii-Sj <l& jj&ll JJ fcjiU 
«^jli i^' fft ^ : ^äal ‘Jp # 
?fLj di äi ji ^šji ^Jki 
Sjidl 4 Jj& li J* £ cJgSl s :cJ\i 

x*' 1 ' »?* ^ >T«*- .f.» j. “ii j * ? > 

«iaA; AJ J»- bli ‘jAlJl (Jl CJL*3 C*>^»3 

•f 11'' "^7“• ja ii 1 1** • ^‘•'^ j • *r#» *? *> > 

<-**■' u ^ tjLb j^cö 

d£ äi ji ^3i i^i ^i lijidi ü*j 

jid r^j iiUil õjlf Ä ^ cül «jdij 

‘^j fi ‘fLj diäi i 

aijTSj jdij di äi ji Jji d± : jüS 
^ijJI £ cili ji ‘UUil ij 

^ ? •? > ‘ '. > f „ s -.- ji ,< * .,< . s 

cJii c-J^o tA>l U »jJie. |«j jaIJI ju£ j3l 

•; fl --- S* ? - -? , + >\ » . f- » , r. >?. 

03 :JU3 «^.J pj jid3 
■ÄÄjjl £* Cw j i o Cj»>^ 3 ‘Q.a.^až 4 ] J3jjS 3 
Cj»>jül C*Sä 3 Jy>l U aJ .jUJI 00 & ^jjJl 

II :JÜi §1 £-j jÜ ji oi £jj iiUil:jiÜ 

4 (jil) <uuil tf oJijTi 

äi Ji ^31au iii ^: jiil fSiiji 

^ äi äi Jpj ^ jdij 4 ^ 

o~4^ j Jp gj&aA Ja 'õli ipJj 

^ lidi lt5 ä| jujJljll iš «Jö ITJj Ä 


5a # T ** > • 'j «* • ?.l * ^ > * ** *’\ • " 

l»j c%» L< *3 .caJ 

^3 ÕJ;UJ õikl äi JJij \3 :^\5 4 

4 “iJi äi :cüi cS :JU3 i\ 

yi>JU) t\žšj t^jjolj J3 ä^ Jj^J ^3 ‘j^ilõ-il :^jll 
lil <äLju 31 lL#J3 IaJl3 ‘aLIIJ! dJJü 

*7 " ii.i "f ^ • C\i + ^ * * Al "'• • {2 

aIIc. 4Jil ^Ül r 4^ ‘|*AjUÕ {4^* j^J 3 

cJi-ij JJ äi jpj \i :cil jdij 
eiij if cJlT i? ei!^ Sf :\J cül «i^ ji 
jij äi j-i ^ji ji 4^-fj Ujf 
^ äi ^31 ^ (Ü|V£ ^J) 

■»*•-• -*<"•{- -• a •?-? „; f ž- 2 < 

•-Oa3j 3 < |ft w|) AJülj CUa*aAJJ*3 4 a«mx ) 

-A- ,'• i •- • > •?„ . ^ ?,.^? .- . . , - 

3jj UxÄ OJ 3 Col; U 4 JJI 33 (400 

yt äi Jpj \3 :cJJi jSSli £if ^ >4dl 

}Y^J Jb ‘dl'.: : ^ ^j^Ji3 4JJl 

.äi ijJ^: H fij ddii i^ijj cf^lc. 
c&ei cjdij 4li. äi & $\ iulid 

j»j3 dU3jl Jl ol^ä*l jjl \j cõl lii ^jl:JI a3 
Jj*uJ \j :cJla 3 CjÕ3l oC^I 3 l^jitf- 

flij ^ äi *gUi jjxiil . 4^-1 äi 

Ä-flÄ > <uJLst io- “iooiLl dUi ji-l i^o oaUJ 
iii u :jii “Ui) ijjjxj Uuo ‘iiilfr (Ji 

2 *T- .- .- .2 . . .^*- S •?- .,., 

•■*-» 0 ? Lri- Jf 1 ^ 

•äi*3fe& 

Xijfe jp jiS ‘IH ij^3 UJoi Qi 

dl3l Uil jjij \j :äU|U 4 } cJul (l^j IjuŠ 

d]j ‘5is dU ji-oS S i? ujuif JJ cJi' 


562 



9 ^ 9*0 


:Jüi iii liii! &j ^ ^ 

c j * < ? •« 5 *. 

:l&£ cJ\3 äH QjUil <2üS 

•fci jj? g 1# aST Jüj Äi jjif 

JL jiü tj+k «ZLliJo- AjJy-ll AjUi 

ÜSlEcJllU 

.•» 

<Jbl lUej. <_jU Af :^KJI <_AsS* IV :,_j (j;j\i»Jl ^>^>f) 

(Wi^j <J^ 


Abdullah bin Abbas berkata, "Aku selalu 
bersikeras ingin menanyakan kepada Ilmar 
bin Khatthab tentang dua orang wanita dari 
istri-istri Nabi yang dimaksud dalam firman 
Allah; Jika kamu berdua bertobat kepada 
Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua 
telah condong (untuk menerima kebaikan). 
Hingga suatu saat, ia menunaikan haji dan 
aku pun menunaikan haji bersamanya. 
Dalam perjalanan, ia menyingkir hendak 
buang hajat, laiu aku mengikutinya dengan 
membawakan kantong air. la pun buang 
air besar, dan ketika ia kembali aku pun 
menuangkan air pada kedua tangannya, laiu 
ia pun berwudhu. Saat itulah aku bertanya, 
'Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua 
orang wanita istri Nabi yang dimaksud 
dalam firman Allah Ta'ala; Jika kamu berdua 
bertaubat kepada Allah, maka Sesungguhnya 
hati kamu berdua telah condong (untuk 
menerima kebaikan.7 

Ümar pun menjawab, 'Sungguh 
mengherankan kamu ini, wahai Ibnu Abbas. 
Kedua wanita itu adalah Aisyah dan Hafshah.' 

Kemudian Ümar menceritakan haditsnya 
secara lebih lengkap, ia berkata, 'Dahulu, aku 
mempunyai seorang tetangga dari kalangan 
Anshar di Bani Umayyah bin Zaid. Mereka 
adalah para penduduk Madinah yang 


fakir. Kami saling bergantian menghadiri 
majelis Nabi sgjj. Aku hadir sehari dan ia pun 
hadir sehari. Bila aku yang hadir, aku akan 
menyampaikan wahyu atau hai lain yang 
beliau sampaikan hari itu. Dan jika gilirannya 
yang hadir, ia pun melakukan hai yang sama. 

Kami adalah bangsa Quraisy yang posisinya 
selalu di atas kaum wanita. Dan setelah 
kami bertemu dengan kaum Anshar, 
ternyata mereka adalah kaum yang banyak 
dipengaruhi oleh kaum wanitanya. Para 
istri kami pun mulai meniru dan mengambil 
adab dan kebiasaan wanita-wanita Anshar. 
Kemudian aku mengajak istriku berdiskusi, 
laiu ia pun mendebat argumentasiku. 
Aku mengingkari perlakuannya itu, ia pun 
berkata, 'Kenapa kamu tidak mau kudebat? 
Demi Allah, para istri Nabi juga mendebat 
beliau. Bahkan, ada di antara mereka yang 
sampai mendiamkan beliau hingga malam.' 
Aku pun kaget akan hai itu. 

Kukatakan padanya, 'Sungguh merugilah 
orang yang melakukan hai itu.' Setelah itu, 
aku bergegas memberesi pakaianku laiu 
menemui Hafshah. Kukatakan padanya, 
'Wahai Hafshah, apa ada salah seorang 
dari kalian yang telah menyebabkan Nabi 
% marah pada siang hingga malam?' la 
menjawab, 'Ya.' Aku berkata, 'Sungguh, kamu 
telah merugi. Jika sampai Allah murka karena 
Rasulullah marah, kamu pasti akan binasa. 
Jangan kamu menuntut banyak kepada Nabi 
g|. Jangan membantahnya dalam hai apa 
pun, dan jangan mendiamkannya. Pintalah 
padaku apa yang kamu mau. Jangan kamu 
tergiur dengan madumu yang lebih dicintai 
oleh Nabi maksudnya ialah Aisyah.' 

Ümar berkata, 'Sebelumnya, kami telah 
berbincang-bincang bahwa Chassan tengah 
mempersiapkan pasukan berkuda untuk 
memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, 
sahabatku yang Anshar itu menghadiri majelis 
laiu kembali menemuiku setelah shalat Isya. 


563 



la mengetuk pintu rumahku dengan sangat 
keras seraya berkata, 'Cepat bukal' Aku 
pun segera keluar menemuinya. la berkata, 
'Sungguh, hari ini telah terjadi perkara yang 
besar.' Aku bertanya, 'Peristiwa apa itu? Apa 
Ghassan telah datang?' la menjawab, Tidak, 
tapi perkara yang lebih besar dari itu. Nabi 
jgjj telah menceraikan istri-istrinya.' Aku pun 
berkata, 'Sungguh, Hafshah telah merugi.' 

Aku telah menduga hai ini akan terjadi. Aku 
pun segera mengemasi pakaianku, laiu 
shalat Fajar bersama Nabi |jg. Setelah itu, 
Nabi memasuki bilik beliau dan berdiam 
di situ. Kemudian aku masuk menemui 
Hafshah, ternyata ia sedang menangis. Aku 
katakan padanya, 'Kenapa kamu menangis? 
Bukankah aku telah mengingatkanmu akan 
hai ini? Apa Nabi jg telah menceraikan 
kalian?' la menjawab, 'Aku tidak tahu itu, 
beliau sedang menyendiri di dalam bilik.' 

Aku pun segera keluar menuju mimbar, 
ternyata di sekelilingnya ada beberapa orang 
yang sebagian dari mereka juga sedang 
menangis. Aku pun duduk bersama mereka 
sebentar kemudian aku tak kuasa lagi akan 
suasana itu. Maka aku datang ke bilik yang 
dipergunakan Nabi untuk berdiam. Aku 
pun berkata kepada budaknya yang hitam, 
'Mintakan izin untuk Ümar.' Sang budak pun 
masuk dan bilang kepada Nabi jgg kemudian 
kembali dan berkata, 'Sudah kusampaikan 
ke Nabi jg dan aku juga sudah menyebutkan 
namamu, namun beliau hanya diam.' 

Aku pun kembali dan duduk lagi bersama 
sekelompok orang yang tädi berada di sekitar 
mimbar. Setelah itu, aku tak sabar lagi, maka 
aku mendatangi budak itu lagi dan berkata 
padanya, 'Mintakan izin untuk Ümar.' la pun 
kembali masuk seraya berkata, 'Aku sudah 
menyebut namamu, namun beliau tetap 
diam.' Aku kembali lagi dan duduk bersama 
beberapa orang yang ada di mimbar. Namun, 
aku tak sabar lagi dan mendatangi sang 


budak itu laiu berkata, 'Mintakan izin untuk 
Ümar.' la pun masuk dan kembali seraya 
berkata, 'Sungguh, aku sudah menyebut 
namamu, namun beliau tetap diam.' 

Maka ketika aku berpaling hendak pergi, 
tiba-tiba budak itu memanggilku seraya 
berkata, 'Nabi % sudah mengizinkanmu.' 
Aku pun menemui Rasulullah ^ yang sedang 
berbaring di atas pasir beralaskan tikar 
tanpa kasur. Pasir-pasir itu telah berbekas 
pada sisi rusuk beliau, dan berbantalkan 
kulit yang berisikan sabut. Aku ucapkan 
salam kepada beliau dan berkata sambil 
berdiri, 'Wahai Rasulullah, apa Anda telah 
menceraikan istri-istri Anda?' Beliau pun 
mengangkat pandangannya ke arahku dan 
menjawab, 'Tidak.' Aku pun berkata, 'Allahu 
Akbar.' Kukatakan lagi, 'Aku mendengar, 
wahai Rasulullah, sekiranya Anda melihatku. 
Kita adalah bangsa Quraisy yang selalu 
mengatur wanita. Namun, ketika kita datang 
ke Madinah, ternyata mereka adalah 
kaum yang didominasi oleh kaum wanita.' 
Kemudian Nabi tersenyum. Aku berkata 
lagi, 'Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau 
melihatku. Aku telah menemui Hafshah dan 
berkata padanya, 'Jangan sekali-kali kamu 
terpedaya bilamana tetanggamu lebih 
dicintai oleh Nabi sü—maksudnya adalah 
Aisyah.' Kemudian Nabi igš tersenyum lagi. 
Melihat beliau tersenyum, aku pun duduk 
dan mengangkat pandanganku ke arah 
rumahnya. Maka demi Allah, aku tidak 
melihat sedikit pun di rumah beliau kecuali 
tiga kulit yang telah disamak. 

Aku berkata pada beliau, 'Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah untuk umat Anda. 
Karena orang-orang Persi dan Romawi 
telah'diberi kekayaan. Mereka diberi dunia, 
padahal mereka tidak mau beribadah 
kepada Allah.' Nabi jgg duduk yang 
sebelumnya berbaring. Kemudian bersabda, 
'Apa kamu masih meragukan hai ini, wahai 


564 



Ibnu Khatthab, bahwa kelapangan di akhirat 
lebih baik daripada kelapangan di dunia? 
Sungguh, mereka itu adalah suatu kaum yang 
kebaikan mereka disegerakan di dunia.' Aku 
pun berkata, 'Mintakan arhpun untukku.' 

Nabi j£i meninggalkan istri-istrinya karena 
perkara itu, karena Hafshah menyebarkannya 
pada Aisyah. Selama dua puluh sembilan 
hari tidak menemui mereka. Beliau bersabda, 
'Aku tidak menemui mereka selama satu 
bulan.' Demikian itu, karena beliau sangat 
kesal kepada mereka, yakni saat Allah 
menegurnya. Dan ketika dua puluh sembilan 
hari berlalu, beliau menemui Aisyah dan 
beliau mulai darinya. Aisyah pun berkata 
kepada beliau, 'Wahai Rasuluilah, Anda 
telah bersumpah untuk tidak menemui kami 
selama satu bulan penuh. Sedangkan hari ini 
Anda baru memasuki hari yang kedua puluh 
sembilan, sebagaimana yang aku hitung.' 
Kemudian beliau pun bersabda, 'Dumlah 
hari dalam satu bulan itu adalah dua puluh 
sembilan hari.' Dan memang jumlah hari 
pada bulan itu adalah dua puluh sembilan 
malam. Aisyah berkata, 'Kemudian Allah 
Ta'ala menurunkan ayat Takhyir (ayat yang 
memberi pilihan untuk tetap menjadi istri 
nabi atau tidak). Beliau memulai dariku, 
wanita yang pertama dari istri-istrinya. Dan 
aku pun memilih beliau. Setelah itu, beliau 
memberi pilihan kepada semua istrinya, dan 
mereka juga menjawab sebagaimana yang 
dikatakan Aisyah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "N/ka/i" (67), Bab: Nasihat 
ayah kepada anak wanitanya karena 
keadaan suaminya (83)) 

-Penjelasan- 

Uisu$ jü : Terdapat sesuatu dari kalian 
berdua yang mengharuskan tobat. 

: Aslinya s ^|5 kasrah diganti fathah, 
laiu ya’ menjadi aüf, sama seperti perkataan; 
liü.i U dan U. 


: Perkampungan-perkampungan 
Madinah yang berada di sebelah timur, 
tempat suku Aus. 

Jjjäl: Kami bergantian. 

eliUi : Kami menguasai mereka, bukan 
mereka yang menguasai kami. 

: Lantas. 

iyt : Seperti cara hidup mereka. 
c : Berteriak. 

jdlj S: Jangan menuntut 

lebih pada Nabi 

Uy\: Paling indah, paling caritik. 

: Kabilah Ghassan. 

ji-l : Mengenakan sepatu pada kuda 
mereka. 

: Takut karena kerasnya suara ketukan 

pintu. 

: Mempercepat. 
bjü : Kamar. 

JU,: Tikar yang disulam. 
f5t: Kulit. 

: Kulit yang belum disamak, atau kulit 
secara mutlak, baik sebelum ataupun setelah 
disamak. 

jllbllöijji: Karman menjelaskan, artinya; 
kau berada dalam posisi membesarkan 
keindahan-keindahan dunia dan meminta 
agar semua ini disegerakan. 

: Amarahnya. 

\i> : Karena seperti yang disepakati bahwa 

hari itu adalah hari gilirannya. 

JJJJI fcT : Maksudnya firman Allah esi, 
"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri- 
istrimu, ‘Jika kamu menginginkan kehidupan 
di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah 
agar küberikan kepadamu mut‘ah dan aku 
ceraikan kamu dengan cara yang baik!." (Al- 
Ahzäb: 28) 


565 






ISTRI YANG TELAH DITALAK TIGA 
TIDAK BERHAK MENDAPAT NAFKAH 


HADITS KE-946 

• " *» • ;-1 .j -> o , 

A-lib -Ut 

«äi jS Sl l^ÜJ U :cJ\i l^l 

*J>Vi i^ai vjU 1\ 1A:j ^jUÜI 

(u-i* 


Aisyah berkata, "Tidak ada gunanya 
Fathimah menyebut itu, apa ia tidak bertakwa 
kepada Allah? Yakni, menyebut bahwa ia 
tidak berhak menerima tempat tinggal atau 
nafkah dari suaminya yang menceraikannya 
tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Kisah 
Fatimah binti Qais (41)) 


kalian?’ Iyasy menjawab, ‘Tidak.’ Fathimah 
binti Qais berkata, 'Aku mengenakan bajuku 
laiu aku menemui Rasuluilah žjg, beliau 
bertanya, ‘Berapa kali ia menceraimu?’ 
‘Tiga,’ jawabku. Beliau bersabda, 'Dia benar, 
kau tidak berhak mendapatkan nafkah, tapi 
tunggulah masa ‘iddahmu di rumah saudara 
sepupumu, Ibnu Ummi Maktum, karena dia 
buta, kau bisa melepas baju di tempatnya, 
kemudian setelah masa ‘iddahmu berakhir, 
beritahukan kepadaku.’ Fathimah berkata, 
‘Laiu Mu’awiyah dan Abu Jahm datang 
meminangku, Nabi ^ memberitahukan, 
‘Mu'awiyah itu tidak punya harta, sementara 
Abu Jahm kasar pada wanita—atau beliau 
menyebut, 'Suka memukul wanita—atau 
kata-kata semacamnya. Menikahlah dengan 
Usamah bin Zaid'." 


HADITS KE-947 


..Penjelasan. 

H : Tidak ada tempat tinggal dan 
nafkah bagi wanita yang ditalak ba'in yang 
wajib bagi suami, padahal ia (Fathimah binti 
Qais) tahu pasti kisahnya bahwa ia hanya 
diperintahkanuntukpindahkarenasuatuuzur 
dan penyakit yang ada padanya, ia kemudian 
memberitahukan apa yang dibolehkan Nabi 
untuk berpindah, tanpa memberitahukan 
penyakitnya. Kisah ini ditakhrij Imam 
Muslim dalam kitab Shahih-nya (XVIII, 
kitab talak, hadits nomor 48); diriwayatkan 
dari Abu Bakar bin Jahm, ia berkata, "Aku 
mendengar Fathimah binti Qais berkata, 
‘Abu Amr bin Hafsh bin Mihgirah mengutus 
Iyasy bin Abu Rabi'ah mengirim (pesan) 
cerai kepadaku, ia juga mengirimkan lima 
sha' kurma dan lima sha’ gandum kepadamu 
bersamanya, laiu aku berkata, ‘Apakah aku 
tidak mendapatkan nafkah selain ini saja 
dan aku tidak menanti masa ‘iddah di rumah 


Jl! j*a3 CJj kio-U- -<\iV 


. > + 


** dl öÖ fJl 

«Jul \i& 

V& Jj £ £^3 ftf :jll cüU U 

vioJjLl IÄA j*i d.jtr*’ Ail Ul :cJl5 

Cw Luai <~>V l> i_>hS" IA .-j <*-^.1) 

(o-i* 


Urwah bin Zubair berkata kepada Aisyah, 
"Tidakkah kamu melihat Fulanah binti Hakam 
yang telah diceraikan oleh suaminya." 
Aisyah pun keluar seraya berkata, "Alangkah 
buruk apa yang telah diperbuatnya." 
Urwah bin Zubair berkata, "Tidakkah Anda 
mendengar ucapan Fathimah?" la berkata, 
"Sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya 
dalam menyebutkan perkataan itu." 


566 






(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Kisah 
Fatimah binti Qais (41)) 

-.- ■ Penjelasan- 

: la kemudian keluar dari rumah 
dimana ia dicerai, dan berpindah ke tempat 
lain. Sebenamya Fathimah binti Qais tidak 
perlu menyebutkan kisah ini, karena mungkin 
mengesankan bersifat umum, padahal hadits 
ini khusus untuknya karena ia punya uzur, 
di samping dalam kisah ini terdapat perilaku 
kasar. 


MASA IDDAH WANITA YANG 
DITINGGAL MATI SUAMINYA SELESAI 
DENGAN MELAHIRKAN 

HADITS KE-948 

Cob u->1 rdijUU cJj 4 juülmi -AIA 

£*>• 3. ‘b^ 

JüU Coubj jl uJSJü jQ-b (Jlj 

(oUa^JJ cJujt V ^U j cJuu Uid fAJlüj 

‘<4^*5 65 j?' 

cJuät jjgf ^ U :l£ jül ‘jlUi 

'r 3 ' ^ ‘C^ 1 Ž/ 

lill cJll jii$ _^i,l I eUlft j^ s 

- , * 

C4513 «2# 4 jvl 

<cUŠ j* äUi <fLj 

(j y>\j cjuJ?j £o- cJJ»- JJ 3.1^*I 9 


ij* <Ul Juft ^ja>- l->Ij \* i—jIiS" Tt: j 

( \ JU^ 

Subai'ah binti Al-Harits dahuiu di bawah 
tanggungan Sa'ad bin Khaulah, keturunan 
Bani Amir bin Luay dan termasuk orang 
yang ikut dalam Perang Badar. Sa'ad laiu 
meninggal dunia ketika haji Wada' dan 
Subai'ah dalam keadaan mengandung dan 
kemudian ia melahirkan tidak lama setelah 
kematian Sa'ad. Setelah masa nifasnya 
berakhir. la pun berdandan untuk orang 
yang hendak meminangnya. Maka Abu 
As-Sanabil bin Ba'kak, laki-laki dari Bani 
Abdid Dar datang menemuinya dan berkata 
kepadanya, "Aku melihat kamu bersolek di 
hadapan orang yang meminangmu, apa 
kamu ingin menikah?! Demi Allah, kamu belum 
boleh menikah hingga kamu melewati masa 
empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, 
"Setelah dia mengatakan itu, aku mengemas 
pakaianku di sõre hari kemudian aku 
menemui Rasulullah lantas aku bertanya 
kepada beliau tentang masalah tädi. Beliau 
memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah 
halal (boleh menikah) ketika aku melahirkan, 
bahkan beliau menyuruhku menikah jika aku 
mau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), 
Bab: Telah bercerita kepadaku Abdullah bin 
Muhammad Al-Ju'fi (10)) 

.Penjelasan.. 

üJJj ,LÜ: Tidak lama setelah itu. 
cJju Illi: selesai dari nifas dan suci. 
dJu5t: Ia berhias. 

^flL oit U: Kau tidak patut menikah. 


567 










HADITS KE-949 


- » 

c-', ' f ♦ - s-T- sf * • .» 

IyV3 i^Jlh £^l Jt A 4 L 1 1 Al 

«&* *# jl jij 

&S& %jj ^ õij s^i 4 : jul 
uf cJi >i : rf 4i jui <&j 


. s* , , J 
i vi • !•»> 


(Sfl* Ü ifei jc^i iYft) 

(fcLulg*) gfcfg5»^u1 : y>i1jÖ 

£& fi 4 \£f iÄi U*& JijS 

(£} ii-li £rjj Jää :cJUl i^SlIS 

• "1 ^ • 2 * 1,1 #-• •'•f -«••-«' • ^ ^ i 

(C^yd <4 JlJ Aj^a Jüu £*ju0j$ 

0^ «jJuj 4*ifr 4&I 4&1 J>j I^äŽsuU 

w->lj T :J^UaJI 5 j_^j V !uluJ* lo rj (jjUJI 4>p-f) 

(Jl^SlO^t, 


'Suami Subai'ah Al-Aslamiyyah terbunuh saat 
ia (Subai'ah) sedang ha mil, laiu melahirkan 
40 malam setelah kematian suaminya. la 
kemudian dikhithbah dan dinikahkan oleh 
Rasulullah jgg. Abu Sanabil termasuk salah 
seorang yang mengkhithbahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Thalaq. 
(65) Bab: Dan perempuan-perempuan yang 
hamil (2)) 


.Penjelasan. 

g&$l J±J: Menanü mana di antara dua masa 
iddah yang paling lama; empat bulan sepuluh 
hari jika ia melahirkan kurang dari waktu ini, 
sementara jika waktu tersebut sudah berialu 
namun ia belum melahirkan, ia menanti 
masa iddah hingga melahirkan. 


ISTRI WAJIB BERKABUNG PADA 
MASA IDDAH WAFATNYA SUAMI 


Hadits Ummu Salamah diriwaayatkan dari 
Abu Salamah, ia berkata, "Ada seorang läki¬ 
läki datang kepada Ibnu Abbas saat Abu 
Hurairah duduk bersamanya. Laki-laki itu 
berkata, 'Berilah fatwa kepadaku mengenai 
seorang wanita yang melahirkan setelah 40 
malam suaminya meninggal.' 

Ibnu Abbas berkata, 'Masa iddahnya adalah 
batas akhir masa iddah (maksudnya empat 
bulan sepuluh hari).' 

Aku (Abu Salamah) katakan, Van 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu 
iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya/ 

Abu Hurairah berkata, 'Aku sependapat 
dengan keponakanku, yakni Abu Salamah.' 
Ibnu Abbas pun mengutus pembantunya, 
Kuraib.kepadaUmmuSalamahuntukbertanya 
kepadanya. Ummu Salamah menjawab, 


HADITS KE-950 


&l 


*■» J», • «■» — *0 ?? ^ * «■» 

Zsr' f 1 

&L. p?j &\ 

- «■» 

cJ13 :AaL<i AIji 

#»*i ** — «f ^ 5*1 4 *"* «■» sf *t<a 

fi Jp 

.j 

CsfrJLS jii j\>- 

• Ž { : 2-t » • • *i s-* - 

CwAJ3 <«^£> jl J(0 jJL& 4*5 UaOJ 4*x*> 

4,1— • 'ii- si f • s ic- , - ■> • 

4Ulj :CJ13 |tj Cvmms 4*£ 

jj-Jj C*X*-..U (jl <4^\>> u^JaJU (jU 

s j# fLj 43 * äi (p äi 

Jj* ^ ^!3 ^ ifj^ 

1/^3 ‘<pj Jp 


568 






*•* 4 » 9 *" •» - **| ^ 'T*' i ! ^ *•* "• J * 1 ' 9 ^ 9 *|» 

^)0> i^y*9is* AJU* oJjj JP CJj>JO :oJL>j CJ13 

• ti« $£ ^ • • £ <*"• a . • ^ . **o -J f * )ü 

:CJl5 pj (Ai* C %»»«J i^-Jaj C-C-JJ tUbj»-l £JjJ 

c « j > y ) y 1 jš' tii-U- ^ ujKMj ^U 4jülj UI 

ÜJb ffi jiu j* 

5|>1 o£l> :Jjjü ÄlLw j»l iLxa-.j :Oüj cJl! 

\5 :cJU] Äi J-5> Äi Jjlj jl 

oJaAl -AŠj *V4?jj \^£’ jjS 5i Ä' &-j 

aIIc- äi jc? äi jjjj J^ 

jlS S : Jj£ OUi j? <&ij{ ^ :fLj 

&j\ & d[ :fLj ^ ÄI j-i ÄI Jjjj 

a-IaIjU Cl ,jž5»l>i»*i cil aij ; jju j ^JjI 

Uj :^3 cüi (^3 j* Jjfiii) J15 

CÕl^ :4 ^ä 5 <Jj^' oA Jp Äj*^V 

o-Jj Ilü> cJl> 5 «l£jj jjs bl S^il 

jS ^ J3 ji Qp JL3 fJj .\^QJa 

j ^ ^ 

-* J-'^ 1.ii _. < .«•* «••'i•" ■* *.d 

tAj jhiisfl <jjU» jl «OÜl jl «jls^ (AjI-u <3Jj 

4 ^ 5a "j!»i «j 4 -•-J,** 

oy3U J&jCLd oU jh^u Uu3 

«» ** _ 

•S£* J' ^ i>? ö*U U .uj g\ji ju t^jO 

:j\l AJ U (-0131 JU-j J^{) duu jO 

IaaLj- aj 

V|ift j_jiU >_Aj l*\ rj^LkJl i—>hS" “\A jj ijJjlixJl 

(| s^J j+Ä **>J Wjj 


Zainab bfnti Abi Salamah mengisahkan, 
"Aku masuk rumah Ummu Habibah, istri 
Nabi H, ketika ayahnya, Abu Sufyan bin 
Harb meninggal dunia. Laiu Ummu Habibah 
meminta minyak wangi yang berwarna kuning 
dan menyuruh budaknya untuk meminyakinya 
dan mengusapkannya di kedua keningnya 
sambil berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku 
tidak butuh dengan minyak wangi ini, hanya 
saja aku pernah mendengar Rasulullah jg 
bersabda: Tidak halal bagi wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk 
berkabung atas kematian seseorang lebih 
dari tiga hari, selain kematian suaminya; 
ia wajib berkabung selama empat bulan 
sepuluh hari.'" 

Zainab berkata, "Aku kemudian menemui 
Zainab binti Jahsy, saat saudaranya 
meninggal. Aku meminta minyak wangi 
dan mengusapkannya kepadanya. la pun 
berkata, 'Demi Allah, aku tidak butuh dengan 
minyak wangi ini, hanya saja aku pernah 
mendengar Rasulullah bersabda: Tidak 
halal bagi wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian 
seseorang lebih dari tiga hari, selain kematian 
suaminya; ia wajib berkabung selama empat 
bulan sepuluh hari.'" 

Zainab berkata, "Aku mendengar Ummu 
Salamah berkata, 'Ada seorang wanita 
mendatangi Rasulullah ^ dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, suami putriku meninggal 
dunia, sementara ia sakit mata. Apa aku 
boleh memakaikan celak padanya?' 
Rasulullah gg bersabda, 'Tidak boleh.' Beliau 
mengatakannya hingga dua atau tiga kali. 
Laiu beliau bersabda, 'Masa iddahnya hanya 
empat bulan sepuluh hari. Ketahuilah bahwa, 
wanita dulu di zaman jahiliyah baru keluar 
untuk membuang kotoran untanya setelah 
setahun kematian suaminya."' 

Humaid (perawi hadits) berkata, "Aku 
bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud baru 


569 



keluar untuk membuang kotoran untanya 
setelah setahun kematian suaminya?' Zainab 
menjawab, 'Ya, dulu, ketika suami seorang 
wanita meninggal, ia masuk ke bilik kecil (di 
dalam rumahnya), memakai pakaian yang 
paling jelek, dan tidak memakai wewangian 
hingga berlalu selama setahun. Setelah 
setahun, didatangkan kepadanya keledai, 
kambing, atau burung, laiu diusapkannya 
padanya. Seringkali, binatang yang 
diusapkan padanya pasti mati. Setelah itu, ia 
keluar dari bilik dengan membawa kotoran 
unta dan membuangnya. Setelah itu, ia baru 
memakai wewangian dan yang lainnya 
seperti biasa."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak"(68), Bab: Batasan 
masa iddah wanita yang ditinggal mati 
suaminya adalah empat bulan sepuluh hari 
(46)) 

-Penjelasan- 

SJl: Sejenis minyakwangi. 

VfaAjtSj iii p : Yaitu Ummu Habibah 
mengusap kedua pelipisnya. Secara zhahir, 
ia mengenakan minyak kuning di tangan laiu 
ia usapkan di kedua pelipisnya, ba' di sini 
untuk makna ilshaq (melekat) atau isti’anah 
(meminta bantuan). 

V«il&: /a'i7-nya adalah kata ganti tersembunyi 
dalam kata kerja <žSsi.\, demikian dikuatkan 
Al-Mundziri. Al-Hariri menyatakan, ini benar, 
keliru jika di -rafa’. 

: Ha' didhammah, ini termasuk kata 
yang di-dhammah, meski ‘ain-nya adalah 
huruf halqi. 

Ui}: Maksudnya 'iddah syar’i. 

: Kotoran hewan, bentuk jamaknya 

ab‘ar. 

Vü»- : Rumah yang sangat kecil sekali, atau 
rumah yang terbuat dari bulu. 

j?|jj : Hewan melata, umumnya hewan 
tunggangan, dan berlaku untuk hewan jantan. 


: Ibnu Qutaibah berkata, “Aku bertanya 
kepada orang-orang Hijaz tentang iftidhadh, 
mereka menyebutkan, wanita yang menanti 
masa 'iddah tidak boleh menyentuh air, 
memotong kuku, mencabut bulu, tidak 
boleh keluar rumah hingga satu tahun 
dalam pemandangan terburuk, • setelah 
itu ia melepaskan diri dari masa iddah 
dengan seekor burung untuk ia usapkan 
ke kemaluannya laiu ia membuang burung 
tersebut, burung tersebut nyaris tidak hidup 
setelah digunakan untuk membersihkan 
kemaluannya.” Al-Khaththabi berkata, 
“Iftidhadh berasal dari kata fadhadhtu 
asy-syai'a, artinya aku mematahkan dan 
memisah sesuatu. Maksudnya, wanita 
(jabiliyah) mematahkan (melepaskan diri) 
dari masa iddah dengan hewan tersebut.” 


HADITS KE-951 

" -r sf t • 


• i ^ <4. ^ + 

aJl& 4jjl Jpi? 'gül l yc- tAijhifr -\t>\ 

% JeäUSs 

!?■*•<. .«‘•i " " tl - 


(U4C ojj *)/l bjJ jZIJü iCŽJaSi 

üij^j SLsk\ iSi i ü Jjj 

Sili '^a 

JLiC <ij-JJ v->Vj Nt 1 4»^>l) 

(jjžusnil ^ VjL-i 


Ummu Athiyah meriwayatkan dari Nabi jgt 
ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas 
kematian seseorang lebih dari tiga hari 
kecuali atas kematian suami, yaitu selama 
empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu ia 
tidak boleh bersolek, memakai wewangian, 
memakai pakaian yang berwarna kecuali 


570 






pakaian lurik (dari negeri Yaman). Dan kami 
diberi keringanan bila hendak mändi seusai 
haid untuk menggunakan sebatang kayu 
wangi dan kami juga dilarang mengiringi 
jenazah " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid" (6), Bab: Memakai 
wewangian bagi wanita ketika mändi dari 
haid (12)) 


.Penjelasan. 

: selimut Yaman, pintalan selimut ini 
disatukan, setelah itu dicelup, baru setelah 
itu dirajut. 

;j4j : yaitu potongan kecil. 

# : disebutkan dalam kitab Ath- 
Thib karya Mufadhdhal bin Salamah, ada 
tiga versi dialek; dJLidl Ülül, ia adalah 
salah satu jenis wewangian orang Arab. Ibnu 
Baithar menyebutnya sebagai Asna. JVlüSii 
adalah sejenis wewangian berbentuk kuku 
orang yang diletakkan di dalam dupa. Ibnu 
At-Tin menjelaskan, yang benar adalah 
jUJ? tanpa hamzah, nisbat kepada Zhifar 
Madinah yang ada di pesisir pantai, tempat 
di mana wewangian India didatangkan di 
sana. Ada yang menyebutkan, kata jüt ddak 
bertanwin (ghairu munsharifl dan berbentuk 
mabni, seperti kata ^, dan JUb adalah kayu 
yang dibakar untuk wewangian. 


571 







BAB 20 
LI’AN 


HADITS KE-952 


10 * , S , 5 *. • - • .•-» > • ^ A m 

w*Jl ^JU<a do«x> "^öf 


‘Ž^I £*& # p*fc j! 

j&il £ % %J cjfjf u; :<J jlÜ 

«! jü: f»sia*f ife 

ijdij £* Äi ii oui ^ jL^iE 

*3* ii j^ii JLJ 

p^ 3 ^i ii j>^j *j^j ‘fi-y 
k ^ u **fc jp# Jt .«ij jJL^ii 
.^*3* ii j*2>ii<iÄ 


: již# ‘*^*1 J} ^3 

*3fi. ÄI ji il JJ-O <2Ö jis lfo |Lö\p G 

®P •** *jü£ fJ JU3 jfcL-j 

jJU Sjtl Ji ^sSf ‘S il$ $ 

jkj *£> Äi j* ii j^j j? 

j£j Su-j cjfji 3 »' J^j 5 :JÜ3 j-IŽJI Jilj 

j# ff ^i £ 


Jjil JJ aJlc- ÄI ^0 il J \y»j JÜi 

Oi! t-Jbjll £jj tiLj 4jJl 

4il 4^j iie- j-lill gi ÜVj «C&Stö :Jjl jii 
Cols' j li itji liii (jjuiij il 
Jj» (\jSii iifxSwJi ijijjji jj ^3 u ifJx 1 

jJuuJ 4J& 4&I ^0 4JJ1 Jj-^3 s^lj oi 

(vlj^liJI j^U> jlsyl ^ t;j\j t :i 3 ^Uall i-AsS" TAtj ifjlskJI *>-^>- 1 ) 


Sahl bin Sa'd As-Sa'idi meriwayatkqn bahwa 
Uwaimir AI-'Ajlani datang kepada Ashim bin 
Adi Al-Anshari dan bertanya, "Wahai Ashim, 
bagaimana pendapatmu bila seorang läki¬ 
läki mendapati seorang laki-lafci bersama 
istrinya, apakah ia boleh membunuhnya 
hingga kalian pun juga akan membunuh 
laki-laki itu? Atau apa yang mesti ia lakukan? 
Wahai Ashim, tanyakan pertanyaanku itu 
kepada Rasulullahsü." 

Ashim pun menanyakan hai itu kepada 
Rasulullah $£, dan temyata Rasulullah 3 ® tidak 
suka dengan persoalan itu dan mencelanya 
hingga Ashim pun merasa keberatan. 
Ketika pulang ke rumah keluarganya, ia pun 
didatangi oleh Uwaimir dan berkata, "Wahai 
Ashim, apa yang telah dikatakan Rasulullah 
jg kepadamu?" Laiu Ashim berkata kepada 


573 



Uwaimir, "Aku belum mendapat kebaikan. 
Rasulullah jgg tidak suka pada persoalan yang 
aku tanyakan itu." Uwaimir pun berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan berhenti menanyakan 
hai itu." Uwaimir pun menghadap Rasulullah 
di tengah kerumunan orang-orang, ia pun 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapat Anda, bila seorang laki-laki 
mendapati laki-laki lain bersama istrinya, 
apakah ia boleh membunuhnya hingga 
kalian juga akan membunuhnya? Atau apa 
yang mesti ia lakukan?" 

Rasulullah pun bersabda, "Allah sudah 
menurunkan wahyu terkait permasalahanmu 
dengan istrimu. Pulang dan bawalah istrimu 
kemari" Sahl berkata, "Kedua suami-istri itu 
pun saling meli'an, saat aku dan orang-orang 
berada di sisi Rasulullah ^§. Ketika keduanya 
selesai meli'an, Uwaimir berkata, "Aku 
berdusta atasnya, wahai Rasulullah, bila aku 
tetap menahannya (tidak menceraikannya)." 
Akhirnya Uwaimir pun menceraikannya 
dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan 
Rasulullah ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Orang 
yang berpendapat boleh talak tiga (4)) 

.Penjelasan- 

"%-s õõtjt: Katakan kepadaku tentang seorang 
lelaki. 

Ay,\ £> 14.3 : Melihat seorang lelaki berada 
di atas perut istrinya. 

iilid; Apakah ia membunuh lelaki itu, 
sehingga kalian membunuhnya secara qisas. 

fbj & ilii J 3 I 3 ;/ : Nabi tidak 

menyukai pertanyaan tersebut karena 
mengandung keburukan dan kekejian bagi 
kaum muslim in dan muslimat. 

: Terasa besar dan berat. 

u1£?.U> Ü 3 (ID iiri jjif li: Allah telah menurunkan 
ayat li’an terkait persoalanmu dan persoalan 
istrimu. 


HADITS KE-953 


£* &\ 5U1 $ r 

<41)1 jp U44ll> :£&&& j\I ifLj 

J^ij :jll l#* <1U 

JU Sl: j\l 41)1 

CulT cJ5” jlj ya Uj J 43 

ife oti j£& ’aiö 

ÄjCÜ. 1 v»>L of :(5^UaJt v-»bS” IA *»-j».l) 

(^»(j®r*i 


Ibnu Ümar ass meriwayatkan bahwa Nabi % 
bersabda kepada dua orang suami-istri yang 
saling melaknat karena tuduhan zina kepada 
istri, "Hisab kalian berdua terserah kepada 
Allah. Tika salah seorang dari kalian berdusta, 
tidak ada jalan lagi bagimu (suami) untuk 
rujuk kembali." Laki-laki itu berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" 
Beliau bersabda, "Tidak ada bagian harta 
untukmu. Tika kamu berkata benar atasnya, 
maka mahar yang telah kamu berikan 
adalah sebagai penghalal farjinya. Dan jika 
kamu dusta atasnya, maka kamu lebih tidak 
berhak lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: 
Pemberian cuma-cuma yang belum 
ditentukan nilai maharnya (53)) 


HADITS KE-954 

ÜZ &\ 5^11 Sf -tot 

<Uj5j & Jšiti ‘üföj M fl-5 

šfciu aijii jiij .u&; jjU 

jJjll JmL (->1; ro IA :j ijjlAJI (>j>i) 


574 






Ibnu Ümar m meriwayatkan bahwa Nabi 
žg menyumpah li'an antara suami dengan 
istrinya. Beliau membebaskannya dari anak 
yang dilahirkan istrinya, memisahkan antara 
keduanya, dan menyerahkan anak itu 
kepada istri. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" ( 68 ), Bab: Anak 
diikutkan wanita (yang melakukan li'an) (35)) 

-Pcnjclasan- 

: Si lelaki tidak mengakui nasab anak 
istrinya. 

jJjll ji-tj : Nasab si anak dihubungkan 
pada si wanita, sehingga si wanita mewarisi 
bagian yang telah ditentukan Allah dari si 
anak. Jika nasab si anak ini dinafikan dari si 
suami, keduanya tidak saling mewarisi. 


HAD1TS KE-955 

-U& ^£>31 i AjI doA» -^00 

S *** , I , 1, J? y 0 ^ ^ J11 

^ (jULj A rt Afr 4A)l 

• > •- .S . ?.» „ >.;fr ? „ * si?»»* "ii' •* 

Afj* ,>? jfj *-9^1 ju ^ 

U# :|La>1£ JIa3 j AjI 'y>\ jS-j jj AjI a^I 

^ jj AJ ep h\ lii 

AJVJII aI1c> j£j £*0 A^ Äi 

.pi jliS ci^ki jyi aus 5% 

jjlc- (A>j AjI <A»Jufr jl jjl t ^ X*Mjl 

^-a> ^äi j ui p»Jji t^sT caIä! 

jijiu £4 jS p' =j£-j *5* Äi 

Äi ä^ii »j£j Ait 

.uiifLjA^ 


jü ^ s i # £«*& M fe $ 

P te-f c^j ji jdlj aÄ£ Äi ^ ^)i 
^ cilT f\y>\ &k ,s : jül oõi C^j A$ 

pipiiyi 

4JJi (jfJi Jj* <-j\j T*\ : j^UaJI t-AsS” TA : j ijjlidl 

(*JUj jyu Ifrlj C a S* j] pL-j *Jtc- 


Ibnu Abbas ass meriwayatkan bahwa li'an 
dibahas di sisi Nabi jg. Ashim bin Adi lantas 
mengungkap sesuatu dalam masalah itu, 
kemudian beranjak pergi. Kemudian seorang 
laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu 
padanya bahwa ia mendapati seorang 
laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Ashim 
berkata, "Aku diuji dengan masalah ini 
karena kata-kataku sendiri." la bersama laki- 
laki itu pun pergi menemui Nabi jg. 

Laiu laki-laki itu menuturkan apa yang terjadi 
pada istrinya. Laki-laki itu kuning, kurus 
dan berambut lurus. Sedang laki-laki yang 
didapati bersama istrinya adalah gemuk dan 
berkulit sawo matang. Nabi jg pun berdoa, 
"Ya Allah, berikanlah bukti." Ternyata wanita 
itu kemudian melahirkan bayi yang eirinya 
seperti laki-laki yang disebutkan suaminya, 
yang ia temukan bersama istrinya. Maka 
Nabi jg meli'an antara keduanya. 

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas 
di dalam majelis, "Itukah wanita yang dikatai 
Rasulullah 3 ®, 'Sekiranya aku boleh merajam 
seseorang dengan tanpa bukti, tentu aku 
akan merajam wanita ini.'" 

Ibnu Abbas berkata, "Bukan, yang 
dimaksudkan wanita yang boleh dirajam 
tanpa bukti ialah wanita yang seeara terang- 
terangan berbuat keji (berzina) dalam Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: '7 dlak" ( 68 ), Bab: Hadits 
Nabi g$: "Kalau seandainya aku boleh 
merajam tanpa bukti." (31)) 


575 






--Penjelasan- 

Sly: Kata-kata yang tidak patut baginya. 

Üyii Sj : Yaitu untuk pertanyaanku tentang 
sesuatu yang belum terjadi. Sebagai 
hukumannya, apa yang aku tanyakan itu 
dialami seseorang di antara kaumku. 

|jlü: Dominan warna kuning. 
piJJl Jyi : Kurus. 

Jäi—: Rambutnya lurus, tidak ikal. 

SllS- : Penuh dan besar. 
fSl: Berasal dari kata admah, artinya coklat 

õw : Yaitu jelaskan kepada kaini hukum 
permasalahan ini. 

: Melahirkan. 

: Yaitu perzinaan tersebar. 


HAD1TS KE-956 


* »• - -r, - -r.s s-* i •.-•.■>«1 * • + 

Juu*» JV3 :J\3 “Ujuk ojjxJI -Ao^ 


«ya gfci ^ Su-j cj{j jj rssa 

^ $5 A** Šj* & by&ü ' «j&y 

jü£ ^ id J* jM ÄIJ 5 t{ 

£SJ ^i^ii 

<2$ ^ #3 <>? 

kJuii «ž^f x-ftj 

Aiil iül Ssj (UJi &5 

>*iit VJ jsJt Jjj «jU f • \i : j ^SjUÜI Aa-ji-i) 

(^1 ^ jä>w | JL< j 


aku penggal kepalanya dengan pedangku 
im. 

Ucapan itu pun sampai- terdengar oleh 
Rasulullah $§, beliau pun bersabda, "Apa 
kalian heran dengan kecemburuan Saad? 
Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu 
daripada dia, dan Allah lebih cemburu 
daripada aku. Dan karena kecemburuan 
Allah itulah Dia mengharamkan segala 
bentuk perbuatan keji, yang tampak maupun 
yang tersembunyi. 

Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai 
pemaafan selain dari Allah. Karena itulah 
Dia mengutus para rasul sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. Dan 
tidak ada seorang pun yang lebih menyukai 
pujian selain dari Allah, karena itulah Dia 
menjanjikan surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhicf' (97), Bab: Sabda 
Nabi 3 Š§: 'lidaklah ada yang lebih cemburu 
dari Allah ."(35)) 

.Penjelasan.--- 

£ Stij jJ : Andai aku melihat 
seorang lelaki bersama istliku yang bukan 
mahramnya. 

gLü ji. : Yaitu menebaskan pedang bukan 
dengan bagian yang tumpul, tapi dengan 
bagian yang tajam. 

U: Apa yang nampak darinya, seperti 
menikahi ibu yang dilakukan orang-orang 
Jahiliyah. 

5&J U3 : Dan apa yang tersembunyi, seperti 
perzinaan. 

jJdJl: Alasan. 

ii jult: Madh adalah memuji denganmenyebut 
sifat-sifat sempuma dan menyebut-nyebut 
pemberian. 


Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, Sa'd bin 
Ubadah berkata, "Kalau sampai aku melihat 
seorang laki-laki tidur bersama istnku, pasti 


576 









HAD1TS KE-957 


&> & 3 %J ö\ & gt ^ -\ov 
fSd 42J5 4)1 c : jul t( dy 4 i£ ät 
U :jlS ?|Lxi :Jli Jjl <ÜJ Ja :J\Ü Oj**iI 
•Jtf t&}f i* & Ji : jü > :JV5 «4S9I 
:JVS j> i&ji &J :j\l ?«iU$ jS :j\l ^ 

Ijüb liUjl Jxb 

bj yli n ^5^lkl) v^lzS" "\A ijljUiJI <>^>i) 

(JjH 


Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa seorang 
laki-laki mendatangi Nabi dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak 
yang berkulit hitam." Beliau bertanya, 
"Apakah kamu punya unta?" Laki-laki itu 
menjawab, "Ya." Beliau lanjut bertanya, "Apa 
warna kulitnya?" la menjawab, "Merah." 
Beliau bertanya lagi, "Apa ada warna abu- 
abunya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." 
Beliau bertanya, "Dari mana warna abu-abu 
itu?" Laki-laki itu menjawab, "Mungkin, dari 
keturunannya." Beliau bersabda, "Mungkin 
anakmu juga seperti itu (dari keturunan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak"(6B), Bab: Apabila 
tidak mengakui anak (35)) 

..Penjelasan- 

^jj\ tfci j* : Apakah warna kulitnya putih 
kehitam-hitaman, unta dengan warna kulit 
seperti ini dagingnya paling enak, karena 
tidak ditunggangi untuk perjalanan dan tidak 
pula dipekerjakan. Ada yang menyatakan, 
awraq artinya hitam namun tidak gelap, 
tapi keabu-abuan, seperti warna burung 
merpati. j? pada kata; bt adalah & zaidah 
(tambahan). 

duS J li: Dari mana warna yang tidak dimiliki 
kedua induknya itu ada padanya? 


J> : Dirubah atau dikeluarkan dari 
warna kulit si pejantan. Disebutkan dalam 
perumpamaan, "Asal usul itu sangat 
menarik.” *Irq adalah pangkal, diambil dari 
kata 'irqusy syajarah; akar pohon, seperti 
kata-kata; fulanun ‘ariqul ashalah artinya 
si fulan asal usulnya mengakar (keturunan 
bangsawan). Maksudnya; warna kulit 
tersebut berasal dari asal usulnya yang jauh. 

lii e£l Jüi: Yaitu tertarik oleh asal usulnya. 
Faedah hadits; larangan tidak mengakui 
nasab anak hanya karena indikasi-indikasi 
lemah, tapi harus dipastikan kebenarannya, 
misalkan melihat istri berbuat zina, atau 
adanya bukti kuat, seperti si suami tidak 
menggauli istrinya, laiu si istri hamil, atau si 
istri melahirkan anak kurang dari enam bulan 
terhitung sejak pertama kali berhubungan 
badan dengan si suami. 


577 







BAB 21 

MEMERDEKAKAN BUDAK 


HADITS KE-958 

4 ? . 

i , . Ä* • J,. J ■ y 

41)1 0' *_/*■£■ 4JJl vio -^oA 

J»! ^ :j\3 ifLj *lfr &\ 

j£ 3 i fjl <*£1 ^ ju JJ 51SS 

•T" c""* • * * + 1 k * f* * • ^ £-*••• 

c^LC* *!✓>>» oplSyvu 

^ >• • £• 1 * 1 ^ 

Jifr U AJLa $£■ JLAÄ Tjj 

(Jjy ljut jjifri lij vjU l :^~>JV <_jb5” ^ : j (jjUdl *j^».l) 

(Cö"' 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa 

Rasulullah ^ bersabda: 

"Orang yang memerdekakan bagiannya 
pada seorang budak, dan ia memiliki uang 
yang cukup untuk membeli budak itu, maka 
budak itu harus ditaksir dengan harga 
yang layak, kemudian ia harus membayar 
bagian masing-masing kepada sekutunya 
secara adil, laiu memerdekakan budak itu 
sepenuhnya. Sebab, jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya membebaskan budak itu 
yang menjadi bagiannya saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakan" (49), Bab: 
Apabila membebaskan satu dari dua budak 
(4)) 


.Penjeiasan-- 

'Cji .: Bagian. 

S5 õtl : Milik orang yang memerdekakan. 

.uäi 512 QS : Nilainya sama seperti nilai budak. 

jic : Nilainya tidak kurang dan tidak 
melebihi nilai budak. 

: Nilai bagian mereka. 

%: Misalkan yang bersangkutan tidak kaya. 


USAHA BUDAK UNTUK 
MEMBEBASKAN DIRI SEND1RI 

HADITS KJE-959 

•^iJI Jc. lilfr jill (Jjfj SJj^A tiö.U' 

yA l*aJL*> J&frl yA : j\l tjJu/j JJjl 

JJ |*J uJU 3 A-JaS aS'jJu^ 

T *5*1 5* t * " !'*• "S; 

^u «. u i>l |*J cJtXft A«*3 —(JL* 

A.Jlfr (jj iy&J+A 

((Jj^ K»*JU 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beiiau bersabda: 


579 






"Barang siapa yang membebaskan hak 
kepemilikannya atas seorang budak, ia 
berkewajiban membebaskan budak tersebut 
secara penuh. Bila ia tidak memiliki harta, 
maka budak itu harus ditaksir harganya 
secara normal, lantas disuruh berusaha 
membebaskan diri sendiri secara penuh 
dengan tanpa dipaksa untuk mengembalikan 
sisa harganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kerjasama" (67), Bab: 
Pembagian secara adil antara anggota (5)) 

-Penjelasan- 

lilji.: ( Nashib ) bagian, kedua kata ini sama 
pola kata dan maknanya. 

jlU £ ÜSU- <lili: Ia harus membayar sisanya 
dari uangnya sendiri agar terlepas dari 
perbudakan. 

JÜ sili: Nilai yang sama, tidak kurang dan 
tidak lebih. 

^lilt fi : Si budak diharuskan bekeija untuk 
membayar nilai bagian si sekutu, agar si 
budak terlepas dari sisa status budak yang 
masih melekat padanya. 

<lii õylil 'js -: Tanpa dipaksa untuk bekeija 
jika ia tidak mampu. 


HAK PERWALIAN MENJADI MILIK 
ORANG YANG MEMERDEKAKAN 


HAD1TS KE-960 
S-* " i ^ - s 5*1- 

• 1 S •*[* \ + " •- • -.i - 

j -5 «Jj Q Ifr^cCUO O^lp- 

väUäI jl 

bjr=*i) <4^ ($* 5' 6 ' 1 ^' 

: yi!j .gfc ouS õjftS 4 


(jl Oaui jl 

ÄI 4ii! &£ õjfH ‘d 4yij 
ijLj \$ jiŽ3 ifLj *3® 

sj\I j»f & ftjii dil i^ö :fhj 

U : cjjuj di Äi <&! jjij-pS 

tAÜI LjlsS" Q oJiaJ U»jJi 

4 jdi 4l\ Uef 4 jd 

fh JÖÄ &? 513 

J »iy w jj£ l* <-J>U f i_>bS” 0. : j 

(U61\ 


Aisyah m meriwayatkan bahwa Barirah 
datang meminta tolong kepadaku untuk 
menebus harga dirinya agar merdeka, 
padahal ia sama sekali belum membayarnya 
sedikit pun. Aisyah pun berkata kepadanya, 
"Kembalilah pada tuanmu. Jika mereka ingin 
aku membayar hargamu dan perwalianmu 
jatuh ke tanganku, aku akan bayar." 

Barirah pun menyampaikan hai itu kepada 
tuannya namun mereka menolak dan 
berkata, "Jika ia mau membantumu, silahkan. 
Tapi, perwalianmu tetap ada pada kami." 
Aisyah pun menyampaikan hai itu kepada 
Rasulullah maka beliau bersabda 
kepadanya, "Belilah ia laiu merdekakan. 
Karena perwalian hanya berhak menjadi 
milik orang yang memerdekakan." 

Kemudian Rasulullah |g berdiri dan bersabda, 
"Mengapa ada di antara kalian yang 
membuat persyaratan dengan syarat yang 
tidak ada dalam kitab Allah. Barang siapa 
yang mensyaratkan sebuah syarat yang tidak 
ada dalam Kitab Allah maka syaratnya itu 
tidak patut dipenuhi, sekali pun ia membuat 
seratus persyaratan. Syarat dari Allah lebih 
berhak (untuk dipenuhi) dan lebih kuat." 


580 






(HR. Bukhari, Kitab: "Pembebasan budak' 
(51), Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan 
dalam pembebasan budak ( 2 )) 

...Penjelasan... 

\^\5$ : Al-Azhari menjelaskan, mukatabah 
adalah seseorang membuat perjanjian 
dengan budak lelaki atau budak perempuan 
miliknya dengan sejumlah uang yang dibayar 
secara diangsur untuk kemerdekaan si budak. 
Si budak disebut mukatib, karena dialah yang 
membayar kemerdekaan dirinya kepada 
tuannya, meski pekerjaan ini dilakukan 
keduanya. Pada dasamya bab mufa’alah 
dilakukan dua orang lebih, salah satunya 
melakukan sesuatu kepada temannya, seperti 
yang temannya lakukan padanya, dengan 
demikian keduanya adalah pelaku sekaligus 
obyek secara makna. 

tiliat: Para tuanmu binasa. 

^ '• Wala’ adalah pembelaan, namun 

dalam istilah syariat dikhususkan untuk wala’ 
memerdekakan budak. 

tidi õ': Engkau mengharap pahala di 
sisi All ah. 

*a\ jj. : Boleh atau wajibnya syarat 
tersebut tidak terdapat di dalam hukum 
Allah, karena siapapun yang membuat syarat 
yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, 
syarat tersebut batil. 

jSjtj &S : Fi'il tafdhil kedua kata ini bukan 
seperti fungsinya, karena yang dimaksud 
adalah syarat Allah itulah yang benar dan 
kuat, selain itu lemah. 


HADITS KE-961 


gjj 1I4iP Üll (Sžj 

\.fLj ÄI 


. • c ° i & 1 , - • 1 * 

Q djpt,i CjUC- 1 V4JI JuJl (.5JO-I 

ÄI &> iil J^j jvlj 
& &\ iii Jäõj 

j* 9 - r-y 

:^vä p. l£ fcjh jf fil:jüi <*{ k 

S/ cji} tsjjjj ^ aj jü; pl JUi ‘j? 

Aj-Ub UJj A3JU0 : Jv3 iAdJuul Jj u 

(J_^£=u i—>lj M :u-jbS" TA 

(U^U, 


Aisyah « 9 , istri Nabi, meriwayatkan, 
"Sesungguhnya pada dirt Barirah terdapat 
tiga sunah. Pertama, ia telah dimerdekakan 
dan diberi tawaran untuk memilih suaminya. 
Kedua, Rasulullah šü pernah bersabda terkait 
dengannya, 'Hak perwalian budak adalah 
milik orang yang telah memerdekakannya.' 
Ketiga, suatu ketika Rasulullah ^ masuk 
saat daging direbus di periuk. Namun yang 
disuguhkan kepada beliau saat itu adalah 
roti dan lauk dari rumah. Beliau pun bertanya, 
'Sepertinya aku tädi melihat periuk yang 
berisikan daging?' Mereka menjawab, 'Ya, 
benar, tapi daging itu adalah daging yang 
disedekahkan kepada Barirah, sementara 
Anda tidak boleh makan harta sedekah.' 
Beliau pun bersabda, 'Daging itu sedekah 
bagi Barirah, dan hadiah bagi kami."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (6Q), Bab: Menjual 
budak perempuan tidak dihitung talak (14)) 

..Penjelasan-- 

Jli : Tiga hukum syariat diketahui 
karenanya. 

š£ : Terkait fasakh nikah yang dijatuhkan 
suami. 


581 








: Tungku dari batu, bentuk jamaknya 
buram, sama seperti ghurfah dan ghuraf. 

jyz : Farat al-qidr fauran wa fauranan, 
artinya tungku bergolak-golak. 

fSi : Idam adalah lauk pendamping makan, 
baik cair ataupun beku, jamaknya udum, 
sama seperti kitab dan kutub, dal-nya 
didhammah untuk meringankan, sehingga 
diperlakukan seperti kata tunggal, dan 
dijamakkan menjadi ädam, sama seperti kata 
qufl dan aqfal. 

\sJj : karena Barirah memberikan daging 
tersebut kepada kita sebagai hadiah, 
mengingat sedekah yang diberikan kepada 
orang fakir boleh ia gunakan untuk apa 
saja, seperti dijual atau yang lain, sama 
seperti mempergunakan hak milik sendiri. 
Konteksnya, larangan berlaku untuk sifat, 
bukan benda. 


LARANGAN MENJUAL DAN 
MENGHIBAHKAN PERWALIAN 


HADITS KE-962 


Ja :JVfl <U<Ull Csej J+* #1 -W 

sVjj' & & pi *3* ÄI Ji jfr jpj 


Ibnu Ümar m berkata, "Rasulullah $§ telah 
melarang menjual dan menghibahkan hak 
perwalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakan" (49), Bab: 
Menjual wala' dan menghibahkannya (10)) 


-Penjelasan- 

ti jJl gj? & : Wala' memerdekakan budak. 
Ibnu Baththal menjelaskan, ulama sepakat, 
mengalihkan nasab tidak diperbolehkan. 
Jika hukum wala’sama seperti hukvun nasab, 
maka tidak boleh dialihkan pada yang lain, 
seperti halnya nasab tidak boleh dialihkan 
pada yang lain. Di masa Jahiliyah, orang- 
orang mengalihkan wala' melalui jual-beli 
dan lainnya, syariat selanjutnya melarang hai 
itu. 


BUDAK HARAM BERWALI BUKAN 
PADA TUANNYA 


HADITS KJE-963 

Al Jej t-JlE $ # *jp -W 

Z-r* - •. ?• - 

4A&0 4*3 UÄ*-» 4-lPj ^1 o Jp 

Sl\ lyy UjkJLfc \j> 4JÕIj : jlü tülli# 

I3Ü ‘IjbjJLiJ ojj& 3 4JJI olS* 

«23 £2 te £3 jl 

^5 ^Süi; Ai 

.liflj jLjjJl Üi lijj Slj 

123 *&i Oli ii .pliit i* jjj 


^ • 1 


AU 4AJl jlõ S/ (j*ll)lj A^su^Uilj 4jjl 

Jt; p :i& ilp «Va* Vi fy* 

j-öi} išsjSuii} Ai gi» 

V J» % \J> A? Ai jä S «oUfri 

Cr* vW 0 SfLaSeNt LjbT ^ :j gTjUyJl A»p.!) 


582 







Ali ass berkhutbah kepada kami di atas 
mimbar dari batu bata, di atasnya tergeletak 
sebuah pedang, dan di tangannya ada 
lembaran catatan yang menggantung. la 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai 
kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan 
apa yang terdapat dalam lembaran catatan 
ini." 

Ali lantas membukanya, ternyata isinya 
keterangan umur-umur unta dalam diyat. 
Duga berisi pernyataan: Kota Madinah 
adalah haram semenjak dari 'Air (gunung di 
Madinah) hingga sini. Maka barang siapa 
melakukan pelanggaran di sana, baginya 
laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh 
manusia. Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah. 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Hak kaum muslimin itu sama, 
dapat diperoleh oleh siapa pun dari mereka. 
Maka barang siapa melanggar hak seorang 
muslim, baginya laknat Allah, malaikat 
dan seluruh manusia, Allah tidak menerima 
amalannya, yang wajib maupun yang sunah." 

Dalam lembaran catatan itu juga ada 
pernyataan: Barang siapa mengangkat suatu 
kaum sebagai wali tanpa seizin tuannya maka 
baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak menerima amalannya, 
yang wajib maupun yang sunah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), 
Bab: Hal-hal yang dibenci dari memahami 
mendalam dan berselisih dalam ilmu (5)) 


js .: Sebuah gunung di Madinah. 

tfej vSÜ-f £: Siapa melakukan bid’ah atau 
kezaliman di sana. 

llyi: Amalan fardhu. 

Sj: Amalan nafilah, atau sebaliknya, atau 
tobat dan fidyah, atau yang lain. 

Ui : Tülisan dalam lembaran. 

jjU-lj oi: Jaminan aman yang mereka 
berikan sah, ketika ada seorang muslim 
memberikan jaminan aman kepada seorang 
kähr, haram bagi yang lain mengusik orang. 

jLitf jt: Seperti wanita, budak, dan lainnya. 

UIli y±\ jü : Siapa melanggar perjanjian 
seorang muslim. 

Uy jlj j;: Siapa menjadikan mereka sebagai 
pemimpin-pemimpin. 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN 
BUDAK 


HADITS KE-964 
J\A (Üfr SJjJä 

OÜ \&\ di :fLj ÜS. &\ 

juJI ^ »V>- L» \ tyjJl <—tA o^^f) 

(iLiüj 


.Penjelasan. 

J4-T &: Batu bata yang dibakar. 

: la kemudian membuka dan 
membacanya. 

ÕUlt : Yaitu unta diyat dan perbedaan 
diyat ini terkait pembunuhan sengaja, tidak 
sengaja, dan semi sengaja. 

: Yaitu diharamkan. 


Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi 
bersabda: 

"Siapa saja yang membebaskan seorang 
muslim, Allah akan menyelamatkan anggota 
tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota 
tubuh yang dimerdekakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perbudakari' (49), Bab: 
Pembebasan budak dan keutamaannya (1)) 


583 






.Penjelasan.— 

lil iüLLl : All ah menyelamatkan. Al- 
Khaththabi menuturkan, sebagian ulama 
menganjurkan, budak yang dimerdekakan 
tidak memiliki cacat tubuh, lumpuh, atau 
semacamnya, tapi sehat dan normal, agar 
orang yang memerdekakan mendapatkan 
apa yang dijanjikan; seluruh bagian 
tubuhnya dimerdekakan dari neraka karena 
ia memerdekakan seluruh bagian tubuh si 
budak di dunia. 


584 






BAB 22 
jUAL BELI 


TIDAK SAHNYA JUAL BELI DENGAN 
CARA MULAMASAH 1 2 
DAN MUNABADZAH 1 


HADITS KE-965 

<t ^ if >• - fii. . „ * • » > • * 

Jj-jj 4Ali *jij* üi 

** **i 

i^J»}Uli ^ (jii jJuüj aIIc- 4Ül 4JlM 

l^!3 

(iJüULl cjVj V wjIsS' Vt: j 


Abu Hurairah ess meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ melarang jual beli dengan cara 
mulamasah dan munabadzah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli munabadzah (63)) 

-Penjelasan--— 

: Yaitu seseorang berkata, “Jika kau 
menyentuh bajuku atau aku menyentuh 
bajumu, maka jual-beli berlaku." Pendapat 
lain menyatakan; mulamasah adalah 
menyentuh barang yang ada di balik baju 


1 Mulamasah ialah, seseorang menjual barang dengan cara 
si pembeli cukup memegang barang tersebut sebagai ganti 
melihat, jika melihat maka tak ada pilihan lain baginya; ia 
harus membeli. 

2 Munabadzah ialah seseorang menjual barang dengan 
cara melempamya kepada seseorang (penawar), jika 
penjual telah melempar barang itu maka si penawar harus 
membelinya. Oeflnisi lainnya ialah seperti bai; hashäh. 


tanpa melihatnya, kemudian jual-beli 
diberlakukan sesuai sentuhan tersebut. 

ijJlUlt : Penjual dan pembeli menjadikan 
lemparan sebagai akad jual-beli tanpa 
memerlukan ijab-kabul, salah satunya 
berkata, “Aku lemparkan bajuku seharga 
sepuluh dirham,” laiu si pembeli mengambil 
baju tersebut, atau si penjual berkata, “Aku 
menjual baju ini kepadamu seharga sekian, 
dengan syarat jika aku melemparkannya 
kepadamu, jual-beli berlaku dan tidak ada 
lagi hak khiyar.” 


HADITS KE-966 


iJ&j : Jli 4JJ| 3 jjJjb -VH 

" **5» 

ijäi K J4\ & 

** ** * * 

t uL IV :^JI ubT V* y iSjlvtJl A^i-i) 


Abu Hurairah m berkata, "Telah dilarang 
dua macam puasa dan dua macam jual beli; 
puasa pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, 
dan jual beli dengan cara 'menyentuh' dan 
'melempar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Puasa" (30), Bab: Puasa 
pada hari raya Idul Adha (67)) 


585 






--Penjelasan- 

Larangan di sini untuk haram, sehingga 
puasa dan jual-beli tersebut tidak sah. 

: Dari sisi makna, karena calon 
pembeli tidak melihat barang, tidak ada ijab- 
kabul, atau karena syarat tidak sah. 

tjj : Allah memuliakan hamba-hamba- 
Nya pada dua hari tersebut dengan jamuan- 
Nya, maka siapa yang menawar keduanya, ia 
seakan menolak penghormatan tersebut. 


HADITS KE'967 


Dan Munabadzah ialah, seseorang 
melempar pakaiannya ke orang lain dan 
sebaliknya, laiu terjadilah jual beli tanpa 
boleh memeriksa dan kerelaan dari dua belah 
pihak. Dan melarang dua macam pakaian. 
Mengenakan pakaian hanya di salah satu 
bahu saja dan membuka sisi yang lain tanpa 
pakaian, dan kedua, duduk menongkrong 
dengan paha dilekatkan pada dada laiu kain 
dibuat sandaran dibulatkan dari punggung 
ke betis, sementara kemaluan tidak tertutup 
apa-apa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pata/an" (77), Bab: 
Memakai baju tanpa lengan (20)) 


Jj-oJ a» -^"\Y 

J* jij & äi & &\ 

õ£4j £$>4 Jl Jö* 

jp *3? j*S if tfillM JUiii 

0 •! • s . > •£_!.. - ? 

(Uy j«jy Ji>l jJUj J>1 

j# JI» >j 

(>l. 'flll |J \■* 1 ijL ?• obS* VV 4 >^>i) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
sg melarang mengenakan dua macam cara 
memakai kain dan dua macam jual beli; 
melarang mulõmasah dan munõbadzah 
dalam jual beli. Mulamasah ialah, seseorang 
memegang pakaian orang lain pada malam 
hari atau siang hari dan tidak membaliknya 
(memeriksanya) kecuali dengan menyentuh. 


-Penjelasan.—. 

: Menyatukan punggung dengan kedua 
betis dalam posisi duduk di atas kedua pantat 
dengan dua lutut terangkat. 


HARAM MENJUAL ANAK HEWAN 
DALAM KANDUNGAN 


HADITS KE-968 


l * • * J** | # ^ ^ ® •*! • ^ A • ^ 

i\ fr 4A)i A 

g* 6» jiij Ai -iii jjij ‘J 
.iiuiii jii s?* õi?j .dii ^ 
£25 P .Siili £25 õi Jj jjjii £25 jljii 

J-»y jyJI «—H <—>b5” Tt (jljUyJl 4^»-t) 

ÜJ-\ 


(tVt :õ^ä-aJl pij ^ jjlj 

Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah melarang menjual anak yang 
ada dalam kandungan perut unta. Cara 
itu merupakan cara jual beli orang-orang 


586 









jahiliyyah. Dahulu, seseorang membeli anak 
yang ada di dalam kandungan unta, hingga 
unta itu melahirkan, laiu anak unta tersebut 
melahirkan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli gharar dan jual beli janin yang masih di 
perut (61)) 


--Penjelasan.-. 

ü^-l : Ibnu Atsir menjelaskan, kabal 
adalah mashdar untuk sesuatu yang 
terkandung di dalam sesuatu, seperti kata 
haml, diberi ta' untuk mengesankan makna 
mu'anna£spada kata ini. Habaly&ng pertama 
maksudnya janin yang ada di perut unta, 
sementara habalyang kedua adalah apa yang 
ada di dalam perut unta. Jual beli seperti ini 
dilarang karena dua hai; mengandung unsur 
untung-untungan ( gharar ) dan menjual 
sesuatu yang sama sekali belum ada, yaitu 
menjual calon janin yang ada di dalam perut 
unta dengan perkiraan janin tersebut betina. 
Ini namanya jual beli nitajun nitaj. Pendapat 
lain menyebutkan, habalul habalah artinya 
menjual sesuatu dengan pembayaran setelah 
unta melahirkan janin yang ada di dalam 
perutnya. Waktu pembayaran ini tidak 
diketahui, sehingga tidak sah. 

: Unta jantan maupun betina. 

ööl : Mabni maful, ini termasuk fi’il 
yang hanya didengar seperti itu dari orang 
Arab, seperti kata junna dan zuha ‘alaina 
yang berarti besar bagi kami. Naqah ber- 
i’rab rafa' karena disandarkan pada kata 
tuntij, maksudnya hingga unta melahirkan 
janinnya, anaknya inilah yang disebut nitaj, 
ini namanya menyebut maful dengan 
mashdar, 

ä $ : Karena waktunya tidak 

diketahui. Pendapat lain menyebutkan; 
habalul habalah adalah menjual anaknya 
anak unta pada saat itu juga, misalkan 
seseorang berkata, "Jika unta ini melahirkan, 


laiu anaknya melahirkan anak, anaknya 
tersebut aku jual kepadamu.” Jual beli ini 
dilarang karena menjual sesuatu yang tidak 
dimiliki, tidak diketahui, dan tidak bisa 
diserahkan, sehingga termasuk dalam jual 
beli dengan unsur untung-untungan [gharar). 
Penafsiran kedua ini adalah penafsiran 
para ahli bahasa. Penafsiran ini lebih tepat 
dari sisi lafal, dan inilah yang dinyatakan 
Ahmad. Pendapat pertama lebih kuat, karena 
penafsirannya disampaikan perawi hadits 
sendiri; Ibnu Ümar, ia lebih tahu dan tidak 
menyalahi tekstual, karena itulah praktek 
jual-beli yang ada di masa Jahiliyah, dan jual 
beli ini dilarang. 


HARAM MERUSAK PENjUALAN 
SAUDARA MUSLIM, MENAWAR 
TAWARANNYA, DAN MENAWAR 
UNTUK MENjERUMUSKAN 


HADITS KE-969 


t\« fe 4JJl 4JJl AaC 

H :jv5 g* äi 5i 


^ J» fy Jp fyi 'ij 


Abdullah bin Ümar $9 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $£ bersabda: 

"Janganlah sebagian dari kalian membeli 
barang yang dibeli (sedang ditawar) oleh 
saudaranya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Tidak boleh membeli yang sudah dibeli orang 
lain dan tidak boleh menawar yang sudah 


587 






ditawar orang lain hingga mendapat izin 
atau ia meninggalkannya (58)) 

.Penjelasan- 

Sl : dengan menyebutkan ba\ dengan 
catatan N di sini adalah 'i naftyah. 


HADITS KE-970 

s? >•- ^ ?•»* - 

Jj-j 0 ' -<\Y‘ 

** 

õtfjii glis S: jü .^Lj *3* äii jiii 

% y % 

# yj ja* tj> ! % ä t Vj^y. 

4_i.j jj ji jjšj 

jl3 <!)U 

Y uli "\t :^JI ubS" Vt y 

(dl< Jj^/1 


Abu Hurairah ae meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Janganlah kalian mencegat rombongan 
dagang (sebelum sampai di pasar) dan 
jangan pula sebagian kalian membeli 
barang yang dibeli orang lain (sedang 
ditawar) dan janganlah melebihkan harga 
tawaran barang (yang sedang ditawar 
orang lain, dengan maksud menipu pembeli) 
dan janganlah orang kota membeli buat 
orang desa. Janganlah kalian menahan susu 
dari unta dan kambing (yang kurus dengan 
maksud menipu calon pembeli). Maka siapa 
yang membelinya setelah itu maka dia punya 
hak pilih; bila ia rela maka diambilnya dan 
bila tidak suka, ia boleh mengembalikannya 
dengan menambah satu sha' kurma." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Larangan bagi penjual memerah unta, sapi, 
dan setiap binatang perah (64)) 


..Penjelasan. 

Sl: Aslinya IjiHS 'i , salah satu ta' dibuang, 
artinya janganlah kalian menyambut orang- 
orang yang datang membawa barang-barang 
dagangan ke suatu perkotaan untuk membeli 
barang-barang tersebut dari mereka sebelum 
mereka tiba di pasar dan mengetahui harga. 

£» : Dengan rafa’ dengan catatan Y di sini 
adalah Y nafiyah. 

Hj : Aslinya IjiiUa salah satu ta’ 
dibuang, berasal dari kata najsy, yaitu 
menambahi harga bukan bermaksud untuk 
membeli, tapi untuk menipu orang lain yang 
hendak membeli. 

: Orangkotaberkatakepada orangyang 
datang dari pedalaman membawa barang- 
barang dagangan untuk ia jual dengan harga 
pada saat itu, “Biarkan aku yang menjualkan 
barang-barang itu untukmu dengan harga 
lebih tinggi.” 

S lj : Mengikuti pola kata tuzakku, berasal 
dari kata aslinya dhammah 

di atas ya’ terasa berat, sehingga di-sukun, 
setelah itu dua sukun bertemu, salah satunya 
kemudian dibuang, kemudian huruf sebelum 
wawu didhammah untuk keselarasan. Al- 
Bukhari menjelaskan, musharrah adalah 
menahan dan mengumpulkan susu hewan di 
dalam kantong susunya tanpa diperah selama 
beberapa hari. Makna asli tashriyah adalah 
menahan air. Sharraytu al-maa artinya aku 
menahan air. 

U~j>3 jj: yaitu jika si pembeli menerima hewan 
yang susunya ditahan tersebut. 


588 









HADITS KE-971 




J6 :J\3 «££ AJJl (gj Sjj^A liooi- -<\V> 

** "< 

lk «J&i ^ äi ä 

jifi i\p\ jyis $ ^25 

Cf J*j £ Jö» f ^ ib 

(i3^Uall (j -kjyiJI <—>U \\ :ijy«üJ\ <_)bS" oi: j (jijUJI ) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah $3 
melarang mencegat pedagang (sebelum 
sampai di pasar), melarang orang kota 
membeli untuk orang desa, melarang 
seorang istri mensyaratkan agar suaminya 
menceraikan istrinya yang lain, melarang 
seseorang melebihkan penawaran barang 
yang sedang ditawar saudaranya, serta 
melarang jual beli najasy dan tashriyah. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persyaratan " (54), Bab: 
Persyaratan dalam talak (11)) 

-Penjelasan- 

j&JI : Menyambut kafilah untuk memberi 
barang-barang mereka sebelum mereka 
mengetahui harga barang di negeri tersebut. 

: Membeli. 

: Orang yang bermukim. 

: Orang yang tinggal di pedalaman. 
si^ll : Yaitu pada saat akad. 

kA f£. $ Ji-jll õ*j : fc&l gtf 1 f 11 artinya 
si penjual menawarkan barang laiu ditawar 
calon pembeli. 

V 4 iV£lt 3 : meminta agar dijual. Makna hadits; 
seseorang berkata kepada calon pembeli 
yang sudah menjalin kesepakatan dengan 
seseorang dalam jual beli namun belum 
melakukan akad, “Aku mau membeli barang 
itu dengan harga lebih,” atau, "Aku akan 


menjual kepadamu barang tersebut dengan 
harga lebih murah.” 

JU«Ui: yaitu menambahi harga namun bukan 
maksud untuk membeli, tapi untuk menipu 
calon pembeli. 

tiisli : mengikat kantong susu hewan yang 
dagingnya bisa d im akan agar susunya banyak 
untuk menipu calon pembeli, selanjutnya 
saat si calon pembeli memerahnya, ia 
mengira susunya melimpah, akhimya ia 
menambahi harga hewan tersebut, namun 
beberapa hari setelah itu susunya berkurang. 
Ini disebut mahfalah, karena susu hewan 
tersebut dikumpulkan di kantong susunya. 

Jfc : Aslinya jfes salah satu ta’ dibuang, 
artinya; menyambut para pemilik barang 
dagangan. 


HARAM MENGHADANG PEDAGANG 
SEBELUM SAMPAI Dl PASAR 


HADITS KE-972 


9 * * # « > • * • J# . • A • 

(4JLP <U3l dyubt -Wf 

l*u SgÜ UŠjl AJuU SÜ £ :j\l 
JÖtf l)\ j 'JAj aJlc- aXsI ,J6j (\&\ü 

M 0 ^ jiUJ yM >->[> M vjUS” U : j tSjUJI 

(Jb Ji/N 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Siapa yang 
membeli kambing yang susunya sengaja 
ditahan (agar terlihat besar) laiu ia ingin 
membatalkannya, ia boleh mengembalikan 
kambing tersebut ditambah dengan satu sha' 
kurma. Dan Nabi melarang menghadang 
dagangan (di luar pasar)." 


589 






(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Larangan bagi penjual memerah unta, sapi, 
kambing, dan setiap binatang perah (64)) 


PENDUDUK HARAM MENJUALKAN 
BARANG ORANG YANG BARU 
DATANG DARI LUAR KOTA 


HADITS KE-974 

I? »*.- •>«-.. -- tl. - • > • 


:<JIŠ c4JLfr dUU -Wl 

U-»L V* Vi (JljUtJt 

(*y - * 


HADITS KE-973 

itti -.i 


:jtj <£& ai yjO. gil -W 

ijIL : :ji.j *&. iii ji jii jjij ja 
cJü (ijijii jii) '% õd-jii 

'■J ££ Y 'Jj! li : rf l!i ^5! 

5LU-iä6jž=4 

iU jJs\* £k> Ja t-»L "\A v-tbS" rt :J tSjUwli A*-j»-l) 

(l.Tvai jt <~ju Jaj jSj 


Anas bin Malik m berkata, "Kami dilarang 
bila seorang penduduk menjualkan barang 
pendatang baru dari luar kota." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Orang kota tidak boleh membeli dari orang 
kampung melalui makelar (70)) 


TIDAK SAH MENJUAL DAGANGAN 
YANG BELUM SAMPAI Dl TANGAN 

HADITS KE-975 


ibnu Abbas S© berkata, Rasulullah bersabda, 
"Janganlah kalian mencegat kafilah dagang 
(sebelum mereka sampai di pasar), dan 
janganlah seorang penduduk menjualkan 
barang pendatang yang baru datang." 

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa 
maksud sabda beliau, 'Dan janganlah 
seorang penduduk menjualkan barang 
pendatang baru dari luar kota?' la menjawab, 
'Seseorang tidak boleh menjadi makelar 
(broker, calo)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jual Beli" (34), Bab: 
Apakah boleh orang kota menjual kepada 
orang desa tanpa upah? (70)) 

-Penjelasan- 

Ijljž S : Aslinya i salah satu ta’ 
dibuang. Rukban adalah jamak rakib. 

Sj : Dengan rafa’ sebagai nafi. Simsar 
artinya calo. 


4JLC- (jjJt \jt\ :J15 -Wo 

ö\ jil ifLj & 

, I J • I CI — , s - > *, t.s - -I* s- 


'K‘S\ 


(jt J«i ^Uüall i_j Aj o# Xl :J A>j»-t) 


Ibnu Abbas m berkata, "Yang dilarang 
oleh Nabi ^ adalah makanan yang dijual 
kembali kecuali setelah dipegangnya (ada di 
tangannya secara sah)." 

Ibnu Abbas s& menambahkan, "Aku 
memandang segala sesuatu tidak lain kecuali 
seperti itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual mekanan sebelum diterima dan 
menjual sesuatu yang bukan milikmu (55)) 


590 






HADITS KE-976 


&\ ög # 4JI -W 

£&l ^: jVj ifLj *1* ÄI 4&I j^-j Sf 

^-' » l'' * ^ Ä*» > * 0 ^ ^ M | ^ , *" •■* 

jp- ajwj >3 UUi' 

£jUI wjU o\ :^jjJI t_->ViS” Tt : j iJIjlivJI 

(^J 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: 

"Barang siapa membeli makanan, maka 
janganlah ia menjualnya kembali hingga 
menerimanya (memilikinya dengan 
sempurna)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Takaran atas orang yang menjual dan yang 
membeli (51)) 


—.-.Penjelasan.—. 

tijlZ Ji : Hingga si pembeli menerima 
barang. 


HADITS KE-977 

* i.l * • * 


tl* . . - ., , • ^ . *, , « , 

<OJl 4jjl -^VV 

££*3 jpl 8&?: jtf 

fLjÄ 4*1^5*11 j 

(jjdsll ,^w> i_jU Vf II v_jb5” rt (^jUxJI f^-p-l) 


Abdullah bin Ümar berkata, "Dahulu 
orang-orang biasa membeli makanan di 
muka pasar laiu menjualnya di tempot itu 
pula, maka Rasulullah |g melarang menjual 
makanan di tempat (pembeliannya) hingga 
makanan itu dipindahkan terlebih dahulu." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (54), Bab: Batas 
bolehnya penghadangan (72)) 


-Penjelasan- 

lj i& Ji: Hingga mereka menerima barang. 


PENJUAL DAN PEMBELI BERHAK 
MEMILIH SELAMA MASIH BERADA Dl 
TEMPAT J UAL BELI 


HADITS KE-978 


• * > • „ 


4 j! JUP -*\ya 


:jvä if&j ÜS. ttl 4 ll jjJ-j oi 

u jp jd-u uil? ^>j3 j? 

L« jLi-U qUljJI <_jU ii :^j;JI ri: j 


Abdullah bin Ümar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Dua orang yang melakukan jual beli, masing- 
masing punya hak pilihan atas teman jual 
belinya selama keduanya belum berpisah, 
kecuali jual beli yang tidak membutuhkan 
berpisah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Boleh memilih dalam jual beli asalkan belum 
berpisah (44)) 


-..Penjelasan--- 

Makna hadits; khiyar berlangsung selama 
penjual dan pembeli belum berpisah, karena 
U di sini adalah huruf mashdar-zharaf. 


591 













HADITS KE-979 

c£ «ugft Äi & J>\ -w 

gCŠ \l \: jvl Aif *fLj ^ ÄI Ji Äi g^j 

fl u jd-u \0&xr\j$l #a$\ 
jp £0 >4 tfid j? f££ u§ 
uücs 6» \ljžs 6i3 •§*« ouš 

^J1 <-o-j oa» ^sJl L&j A>>lj 3)jõ pj 
Laa»-! jp~ lij <_»L lo Jl <-AsS” Vt (jijUJl 

(^Jt Jju 


Ibnu Urnar m meriwayatkan dari Rasululiah 
beliau bersabda, "Jika dua orang 
melakukan jual beli maka masing-masing 
memiliki hak memilih atas jual belinya selama 
keduanya belum berpisah. Jika keduanya 
sopakat atau salah satu dari keduanya 
memilih laiu dilakukan transaksi, berarti jual 
beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya 
keduanya berpisah setelah transaksi 
sedangkan salah seorang dari keduanya 
tidak membatalkan transaksi maka jual beli 
sudah sah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Jika salah seorang memberi pilihan kepada 
temannya setelah jual bell, maka jual belinya 
harus dilakukan (45)) 


JUJUR DALAM MENJUAL DAN 
MENJELASKAN BARANG DAGANGAN 

HADITS KE-980 

tilfr ÄI q&J ji! 3 e* ci _ ' A * 

<ul ^*9 4jjl Jj-J j\l :J\I 
5l* liilia* ^ : j\j jl ÜJisj jj ü jCji-U 


ulšj ušf 515 aj 

l>4xJ ä5Jj cj. 4 

jJj plajl ijy lij <_jL W Tl !() <>,>!) 

(Uualj Lifaj 


Hakim bin Hizam m berkata, "Rasululiah $5 
bersabda: 

'Dua orang yang melakukan jual beli 
boleh memilih (untuk melangsungkan atau 
membatalkan jual beli) selama keduanya 
belum berpisah," Atau sabda beliau, "hingga 
keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan 
menjelaskan barang dagangannya (dengan 
jujur), maka transaksi jual beli keduanya 
akan diberkahi. Namun, bila keduanya 
menyembunyikan (cacat) dan berdusta, 
maka berkah jual beli keduanya akan 
dihapuskan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Jika di antara dua orang yang bertransaksi 
berlaku tenjs terang dan tidak menutupi (19)) 

..- - - Penjelasan • --- 

ižy : Sesuatu yang perlu dijelaskan, seperti 
cacat dan lainnya yang ada pada barang dan 
harga. 

: Barang dan harganya 

diberkahi. 

U£? ÕJ 5 : Penjual menyembunyikan aib pada 
barang dan pembeli menyembunyikan aib 
pada harga. 

: Penjual dan pembeli berdusta terkait 
sifat barang dan harga. 

išjj did: Berkah jual-beli mereka berdua 
lenyap, sementara jika hanya salah satu dari 
keduanya melakukan hai tersebut, berkah 
jual beli si pelaku saja yang tidak diberkahi. 


592 






ORANG YANG MENIPU DALAM JUAL 
BELI 


HADITS KE-981 

d + gi & 4Jjl (sfeJ Cjl 4JJl J* & — 

Žf «fbj aIc- äi /S Su-j 5? 
*T** * <2JuC lil :ji ^i 

o* ^ *-A =£^>—11 Vr*^” fl : (i ÜLA^vN Asfyõ-I) 

(^JIJ^IjAI 


Abdullah bln Ümar 88 meriwayatkan bahwa 
ada seorang laki-laki menceritakan kepada 
Nabi kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau 
pun bersabda: 

"Dika kamu jual beli, katakanlah, Tidak ada 
penipuan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Tipu 
daya yang dilarang dalam jual beli (48)) 

-.-.Penjelasan.-.- 

£iU H : Tidak ada tipuan dalam agama, 
karena agama itu nasehat. H di sini adalah M 
nafi lil jins, khabar-nya dibuang. 


LARANGAN JUAL BELI BUAH YANG 
BELUM TERLIHAT BAGUS TANPA 
SYARAT DIPETIK DARI POHONNYA 


HADITS KE-982 

ÄI ££ ^ gj Äi -\M 

^ (JL) 4X31 Jj-j j' 

(jt JJ jLill v-»L Ao <_jU 5' VI *»-^i-t) 


Abdullah bin Ümar üg meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ig melarang jual-beli buah- 
buahan hingga buah itu terlihat bagus. Beliau 
melarang penjual dan pembeli. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), 
Bab: Menjual buah sebelum nampak 
kematangannya (85)) 

—.Penjelasan-- 

JUHI : Kurma yang sudah dipetik dari 
pohonnya, Iarangan di sini larangan haram. 

Ji : konsekwensinya, ketika buah 
sudah terlihat matang, boleh dan sah untuk 
dijual meski tidak disyaratkan untuk dipetik, 
misalkan menjual secara mudak, atau 
ketika disyaratkan agar buah tetap berada 
di pohon atau dipetik. Makna perbedaan di 
antara keduanya; setelah dipetik umumnya 
terhindar dari hama, sementara jika belum 
dipetik, buah cepat melemah. 

gUl Jo : agar tidak memakan harta milik 
saudaranya secara batil. 

£l=Ui |3 : yaitu pembeli, agar tidak membuang 
harta secara percuma. 


HADITS KE-983 
t,; >•' A 


£gi)l ijü : 4JJl (S&J -\hX 

j^i # 6 * Äi j* 

\ # SJij j£õ)u h\ % 

U“JX> J 6 £a* S-*V Ar rt : ii 

(<Loülj «—jo j)L JaJI 


Dabir ass berkata, "Nabi ^ melarang menjual 
buah (dari pohon) kecuali bila telah bagus. 
Dan buah (dari pohon itu) tidak boleh dijual 


593 










kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali 
'aräya. 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jt tal Beli" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

..Penjeiasan-- 

’J &\: kurma muda. 

pSj J]lj Sl): juga boleh menawarkan barang 

apa saja dengan syaratnya, adanya Nabi jg 
hanya menyebut emas dan perak karena 
itulah yang umumnya mereka pergunakan. 

tlyül : jamak ‘ariyah, fa'ilah bermakna 
mafulah, dari kata artinya 

memaksudkan sesuatu, atau mungkin juga 
fa’ilah bermakna fa'ilah, berasal dari kata 
iartinya melepas baju, seakan akad ariyah 
ini dikeluarkan dari serangkaian jual beli yang 
diharamkan. Diperdebatkan apa penafsiran 
ariyah ? Ada yang menyatakan, ketika Nabi 
M melarang jual beli muzabanah, yaitu 
menjual kurma yang masih berada di pohon 
dengan kurma yang sudah dipetik, beliau 
memberikan keringanan jual beli araya di 
antara sederetan jual beli muzabanah. Jual 
beli araya adalah orang yang tidak memiliki 
pohon kurma dan termasuk golongan miskin, 
melihat kurma muda namun ia tidak punya 
uang tunai untuk membeli kurma muda 
tersebut untuk keluarganya, namun ia masih 
memiliki kelebihan kurma yang menjadi 
makanan pokoknya, ia kemudian menemui 
pemilik pohon kurma tersebut laiu berkata 
kepadanya, “ Juallah hasil kurma satu atau dua 
pohon kurma ini kepadaku dengan kurma 
(yang sudah dipetik) seukuran hasil pohon 
kurma tersebut,” ia kemudian menyerahkan 
kurma yang sudah dipetik seharga hasil 
kurma yang masih ada di pohon tersebut, 
agar ia merasakan kurma muda bersama 

3 Aräya: menjual kurma rulhab yang masih di pohon 
dengan kurma tamr. Ini diizinkan bagi orang yang berhajat 
(miskin), tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari 
lima wasaq. 


yang lain. Nabi memberi keringanan jual 
beli ini dengan catatan tidak lebih dari lima 
wasaq. Demikian penjeiasan Ibnu Atsir. 


HADITS KE-984 


. » < , si, <.s ,ä< *, > • * 

4JJl :J\i 

üjjž üjji 

S- 

(Jicil JÜI i_j\j l ipLJI L->b5" ro : j 


Ibnu Abbas ass berkata, "Nabi 3§| telah 
melarang menjual pohon kurma hingga 
buahnya layak dimakan dan ditimbang. 
Ada seseorang bertanya, 'Bagaimana 
caranya ditimbang?' Seseorang yang ada di 
sebelahnya berkata, 'Hingga bisa dipelihara 
(disimpan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli Salani' (35), 
Bab: Jual beli salam pada kurma (4)) 

.Penjeiasan.. 

: Dijaga dan dilindungi. 


LARANGAN MENJUAL KURMA BASAH 
DENGAN KURMA KERING 


HADITS KE-985 
, ««■ 

- „ i . , st ,1 • , 

^ 4Ü\ 0 ' Oi 

jj! Äjjjü! Ldi jüu ij iAs. 4AJl 

tiilji) i—>U M rt: j (JljUkJI 


594 









HADITS KE-987 


Zaid bin Tsabit ase meriwayatkan bahwa 
Rasulullah äj§ memberi keringanan bagi 
pemilik pohon kurma untuk menjual kurmanya 
dengan taksiran. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli muzabanah ialah menjual buah dengan 
kurma (72)) 


.Penjelasan. 

tjiii : Kurma atau anggur yang masih ada di 
pohonnya. 

: Memperkirakan hasilnya ketika sudah 
dipetik. 


HADITS KE-986 

•» «. s? ? • • - * * - . _ 

4jjl ^)l (J)\ 

jäp»3j jliJi gj Ü& tA* 4Ü)1 

0 »j £$ Ü 4 

tryjj Ar n : <j cSj^r 1 ' 

(i-iillj i—js õ]L JšxJI 


Sahl bin Abi Hatmah m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah melarang menjual 
kurma masak dengan kurma basah, namun 
beliau memberi keringanan pada pemilik 
pohon kurma untuk menjualnya dengan 
taksiran agar ruthabnya (kurma basah) dapat 
dimakan oleh pemiliknya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

.Penjelasan. 

: Kurma muda. 

JJLSlt: Kurma kering. 

I 4 U 1 : Para penjual. 


*0 

aj ci j 4 -i 5 ci g !3 ^ 4 ^- _ ' AV 

J6 & &\ Jji jjij 5 ? 

j£ 4 ) |)j£=u ^>-^1 uL W :«\SLJLl uIäT If r j 

(Jat j ji Ja3l>- 


Sahl bin Abi Hatsmah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah lg melarang Muzõbanah, yaitu 
menjual kurma masak dengan kurma mentah 
(barter) kecuali para pemilik pohon kurma, 
beliau mengizinkan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Masaqah" (42), Bab: 
Seseorang yang tempat lewat atau menum 
pada kebun atau kurma (17)) 

-Penjelasan-- 

: Menjual kurma yang masih ada di 
pohon dengan kurma yang sudah dipetik. 
Muzabanah ini berasal dari kata zabn, artinya 
mengubur atau memendam, seakan masing- 
masing dari penjual dan pembeli tidak 
memberitahukan haknya agar ditambahi. 
jual beli seperti ini dilarang karena adanya 
faktor ketidakjelasan. 


HADITS KE-988 


lg\ ci\ cilE &\ S>> 'J\ SKK 

4 £ J J&j {Lj £*& i 

A^M-^ 1 

V * 


595 












Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Nabi jgš memberi keringanan dalam jual beii 
kurma (di atas pohonnya) selama hanya lima 
wasaq, atau kurang dari lima wasaq. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual buah kurma yang masih di pohon 
dengan emas dan perak (83)) 

.Penjelasan. 

: Jamak wasaq, satu wasaq sama dengan 
enampuluh sha’, satu sha’ sama dengan lima 
sepertiga rithel, dengan ukuran künna yang 
sudah kering. 


HAD1TS KE-989 


«Uil (Jfj y 4JJ1 XfP. vi -\k\ 

Cf J* .fLj &\ jbl #ij Sf 

£5} ^ ^ 

VsOll ft (J 

( f UUU f UJ\, 


Abdullah bin Ümar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® melarang Muzäbanah. Yaitu, 
menjual kurma matang dengan kurma kering 
dengan cara ditimbang dan menjual anggur 
kering dengan anggur basah dengan cara 
ditimbang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: Jual 
beli anggur dengan anggur dan makanan 
dengan makanan (75)) 

—.- - - Penjelasan- 

: Künna muda yang masih ada di pohon. 
JiSJl: Künna kering. 

: Yaitu dengan ditakar. Takaran disebut 
secara khusus bukan sebagai batasan untuk 


gambaran jual beli ini, tapi hanya sebatas 
praktek yang biasa mereka lakukan, sehingga 
tidak ada mafhum di sini. Atau ada mafhum- 
nya tapi mafhum murafaqah, karena 
mediamkan hai tersebut lebih dilarang dari 
pada membicarakannya. 

\'j&\ : Pohon anggur, maksudnya adalah 
anggur itu sendiri, memasukkan huruf jar 
pada kata (anggur) termasuk terbalik, 
karena menurut asal, seharusnya dimasukkan 
pada kata 44(anggur kering). 


HADITS KE-990 
tr 1 ,? A 


ijü :j\l (U4I& ijji jlc- ^1 vio^ 

5? *Sipi ^ jdy *3* äi j* Ä\ 

5^ 513 ^ 5^ 5| 

ii lyj 5if j 15 ' lyš* 

<(»&9 jlž=u 

(^r 


Ibnu Ümar berkata, "Rasulullah 
melarang jual beli Muzäbanah. Yaitu, menjual 
hasil kebun; kurma (basah) dibayar dengan 
kurma kering dengan takaran yang sama; 
anggur (basah) dibayar dengan anggur 
kering dengan takaran yang sama; tanaman 
(gandum) dijual dengan pembayaran 
makanan dengan takaran yang sama, beliau 
melarang semua itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (34), Bab: 
Menjual tanaman dengan makanan dengan 
cara ditakar (91)) 

-Penjelasan.. 

jiuti jis: Kurma kebunnya. 

68" : Maksudnya kebun. 


596 












MENJUAL POHON KURMA YANG 
SEDANG BERBUAH 

HADITS KE-991 


: Kecuali jika si pembeli 
mensyaratkan buah tersebut miliknya dan 
penjual menyetujui syarat tersebut. 


I ^ .Pii, j •*>**"* * M* I • / } • K> 

tU 4 ^ 4JJ\ (jjfj 4jjl -W\ 

^ ‘(^3 4l)t Jj-lj 5' 

s •?£,. ».-T * • .if • s il 

fc tü jl (^)l ^ll ÄJfcJJ Ubj«.< J Ojjl <A3 

jj t-»L v u :j ^UtJl 

(^))'r» Li»;i jt Cyt 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: 

"Barang siapa menjual pohon kurma yang 
telah dikawinkan maka buahnya menjadi 
milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan 
(kurma tersebut menjadi miliknya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell" (34), Bab: 
Orang yang menjual kurma yang telah 
matang buahnya atau tanah pertanian (90)) 

...Penjelasan.. 

õ^li : Abartu an-nakhl artinya aku 
menyerbukkan pohon kurma, abbartuhu 
ta'biran untuk makna dilebih-lebihkan. 

gtii lapi : Kurmanya milik penjual, bukan 
milik pembeli, dan kurma tetap dibiarkan 
di pohon hingga tiba waktu panen, si 
penjual dibebankan untuk menyirami 
pohon tersebut guna memenuhi kebutuhan 
buah kurma, karena buah kurma tersebut 
miliknya, ia dipaksa harus menyiram, ia bisa 
memasuki kebun tersebut untuk menyirami 
pohon kurma dan memeliharanya jika ia 
bisa dipercaya. Jika ia tidak bisa dipercaya, 
hakim menunjuk orang yang bisa dipercaya 
untuk menyirami pohon kurma tersebut 
dengan beban biaya ditanggung si penjual, 
selanjutnya pohon disiram sebagaimana 
mestinya. 


597 







BAB 23 

LARANGAN MUHAQALAH, MUZABANAH, 
MÜKHABARAH, DAN MENJUAL BUAH YANG BELUM 

TERLIHAT BAGUS 


HADITS KE-992 

. U g l fr <U)l AUl A*£< jjj 

m ^ ^ 

SJjIäJI jJujj aJl& 4jJi ^1)1 (Jšj 

$ ^ • ''z ***i*i"*\i * *• A~\ * *\i** 

iS* & õ^j ü*j 

&%\j j£3) u ^ y$ s iij .\JÄi jj£ 

J õj ^ a i J>jJl v_jIj W :*Ül—il oliS"" U :J 4^>i) 

(JŠ- (j ji JaSW ^ v-yi 


Jabir bin Abdullah meriwayatkan. Nabi 
melarang Mukhäbarah, Muhäqalah, 
Muzabanah, dan jual beli buah-buahan (dari 
pohon) hingga terlihat bagus dan tidak boleh 
dijual sesuatupun darinya selain dengan 
dinar dan dirham kecuali 'arõya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Masaqah" (42), Bab: 
Seseorang yang tempat lewat atau minum 
pada kebun atau kurma (17)) 


muhaqalah adalah menyewakan tanah 
dengan imbalan gandum yang ditentukan 
oleh pihak penanam. Pendapat lain 
menyatakan, muhaqalah adalah muzara’ah 
dengan bagian tertentu, seperti sepertiga, 
seperempat, atau semacamnya. Yang lain 
menyatakan, muhaqalah adalah menjual 
buah yang masih berada di dalam bulir 
dengan gandum. Ada juga yang menyatakan, 
muhaqalah adalah menjual hasil tanaman 
sebelum muncul. 

1 4 i.SU. 3 juJ : Yaitu hamanya hilang. 

Ulyül Sj : Tidak boleh dijual dengan cara 
mükhabarah dan muhaqalah, kecuali 
dengan memperkirakan buah yang masih 
ada di pohon tersebut dengan kurma yang 
sudah dipetik. 


MENYEWAKAN TANAH 

HADITS KE-993 


-Penjeiasan- 

%l5d3l : Äkad muzaräah dimana benihnya 
dari pihak pekeija. Pendapat lain 
menyatakan, mükhabarah adalah muzaraäh 
dengan bagian tertentu, seperti sepertiga, 
seperempat, atau semacamnya. 

ft&dt : Menjual hasil tanaman dengan 
gandum bersih. Pendapat lain menyatakan, 


.uiifr iili äi xS. £ j\* -w 

.O^jl jj-ial \L jvy tf 3? :jli 

0 t» 

^ ‘O^S3 £% 

jf lifjjjii J>j\ $ cii? & :fLj äLa äi 
Ü>jl eLUii jj oü tel 


599 







Jjai uL fö ubT 0\ : j 4>^>f) 


Jabir bin Abdullah ?© berkata, "Ada 
beberapa orang dari kami yang memiliki 
banyak lahan tanah. Mereka berkata, 'Kami 
akan sewakan dengan pembagian sepertiga 
(hasii), seperempat atau setengah.' Maka 
Nabi bersabda, 'Barang siapa memiliki 
lahan hendaklah ia tanami, atau ia berikan 
kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak 
mau, hendaklah ia biarkan tanahnya (tidak 
memberikan atau menyewakannya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Keutamaan munaihah (35)) 


jgÄ i iSidt; «Stdi 


Abu Sa'id Al-Khudri aa meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $5 melarang Muzõbanah dan 
Muhõqalah. Muzõbanah ialah, membeli 
(barter) kurma masak dengan kurma kering 
yang masih berada di pohon. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: J ual 
beli mudzabanah ialah jual beli buah dengan 
kurma (82)) 


HADITS KE-994 


>•' JÄ. 


j\S iüfr #ll ojjji Q\ -Wl 

J>j\$ :fLj 

iÄjf jf iü tei 


0^ L* M l' _^-i) 

teljel ii jJl-j *Ac. <d)l gjJl 


Abu Hurairah aa berkata, "Rasulullah gjj 
bersabda: 

'Barang siapa memiliki tanah hendaklah 
ia menanaminya atau ia berikan kepada 
saudaranya (agar ditanami). 3ika ia tidak 
mau melakukan itu semua, maka hendaklah 
ia biarkan tanahnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanianf ' (41), Bab: 
Para shahabat Nabi saling membantu 
bercocok tanam (18)) 


HADITS KE-996 


. tfli * •" ^ ^• • * + li* / I. tff 

g>iJl Jp Jjl 0' 

^ Ä! 

# gb r» “Stj'** # b 1 

^ fLj ÄI ^ii Sl $A- 

g !3 S?> v* A eCT 




fLj iili Ji jiS JlS iifüj .iü 
lj! õiifc ii jil jlS ‘g^lpl sg" S® 

Jill 4 ll jjij iii £ lie,gj ijj & 
#1 cx si%3 jpUjfLji?» 

cAxkot olft* <_>U \A l\: j ^jUül f^S- 1 ) 

(•j^ilij telj^l j Ü»«J <JlC- 4 I 1 I gjJI 


HADITS KE-99S 


<Aift AXJl vioA#- -^^0 


tjü 4A)I 4JJ| 0^ 


. j a a 


Ibnu Ümar ee biasa menyewakan sawah 
ladangnya pada masa Nabi jjg, Abu Bakar, 
Ümar, Utsman, dan awal masa pemerintahan 
Mu'awiyah. Kemudian ia mendengar Rafi' 


600 



bin Khadij meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
melarang menyewakan sawah ladang. Ibnu 
Ümar langsung pergi menemui Rafi' dan aku 
pergi bersamanya, laiu bertanya kepadanya. 
Rafi' pun menjawab, "Nabi melarang 
menyewakan ladang." 

Ibnu Ümar laiu berkata, "Kamu tahu kami 
biasa menyewakansawah ladang pada masa 
Rasulullah dengan bagian seperempat 
ditambah dengan sedikit tepung ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pertanian " (41), Bab: 
Para shahabat Nabi saling membantu 
bercocok tanam (18)) 


2 y y j y , y y ii ■? i# ^ i« i y 

^*0 4AJi li 

:j\S Äi iil jpj :j\l 

£> Jp lAj^lji :cji U 

^ :j\l j*Jülj ^SJI & ,0i\ Jpj 
i^lj j\Š UjŠLJljl lAjftjjl jl Übjftjjl 


(J j . J L^M p+^UU I Q yjjJ p l yj 4|I| I ^ .Al | Jp jl 


--Penjelasan--- 

<sj=i : Dari kata akraytuhu ad-dar ikra’an 
artinya aku menyewakan rumah kepadanya. 

4Uu$l: Jamak rabi', artinya sungai kecil. Ini 
hadits; Ibnu Ümar mengingkari Rafi’ yang 
menjeneralisasikan larangan menyewakan 
tanah, IbnuUmarberkata, “YangdilarangN abi 
adalah akad sewa tanah yang menyertakan 
syarat batil,” karena orang-orang biasanya 
mensyaratkan bagian tanaman yang ada 
di dekat sungai dan rerumputan, ini tidak 
diketahui, karena mungkin tanaman di 
bagian yang ini tumbuh norm ai sementara 
yang lain terserang hama, atau sebaliknya, 
sehingga pihak penanam atau pemilik tanah 
tidak mendapatkan bagian apapun. 


MENYEWA TANAH DENGAN 
MAKANAN 


Zhuhair bin Rafi' as berkata, "Rasulullah žg 
telah melarang kami dari suatu perkara, 
dan beliau memang sangat sayang kepada 
kami." 

Aku, Rafi' bin Hudaij (perawi hadits ini) 
bertanya, "Apa yang telah dikatakan 
Rasulullah jg sudah pasti benar?" 

la berkata, "Rasulullah ^ pernah 
memanggilku laiu bertanya, 'Apa yang 
kalian perbuat dengan tanah ladang kalian?' 
Aku jawab, 'Kami mengupah pekerja (untuk 
menanaminya) dengan bayaran seperempat 
kurma dan gandum ditambah beberapa 
wasaq.' Beliau bersabda, 'Dangan kalian 
berbuat demikian. Tanamilah sendid, atau 
berikan pada orang lain agar ditanami, atau 
biarkan tanah kalian.' Rafi' berkata, 'Aku 
katakan, 'Kami dengar dan kami taat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertanian" (41), Bab: 
Para shahabat Nabi jg saling membantu 
bercocok tanam (18)) 


HADITS KE-997 

J UI 4 J Juü :JlJ —WV 

liiij & 5^ Ö* ^ vP ^ 

:cii (^õ-xii il» £,13 j? ^13 jii) 


.Penjelasan. 

liilj: Lemah lembut, kata ini beri’rab nashab 
sebagai khabar &£, isimnya adalah kata ganti 
dalam 

jLialjUt l >: Di ladang-ladang kalian. 


601 








: Serahkan ladang tersebut pada orang 
lain untuk ditanami tanpa upah. 

: Biarkan saja dalam keadaan 
terbengkalai. 


HADITS KE-998 

aJlc. 4jjl ^11 (^)l Jjl —A^A 

il :jll iž=Jj (S^&Jl ^1) Ü* & jj jd^j 

^ ül: if # 

iyUsi>> 


JuC- 


Oi kijJk»- t-»b V jll i_jbS" t\ :õ i_SjUi_J\ 

(^1 


Ibnu Abbas as meriwayatkan bahwa Nabi 
5 ü tidak melarang itu (Mukhabarah). Tapi, 
beliau bersabda, "Lebih baik seseorang dari 
kalian memberikan (tanahnya agar ditanami) 
saudaranya daripada ia memungut bayaran 
tertentu darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertaniari' (41), Bab: 
Telah bercerita kepadaku AU bin Abdullah 
( 10 )) 


-Penjelasan-- 

ilc. ^ jü : Tidak melarang bercocok tanam 
dengan cara mukhabarah. 

Ujli; \^i ~: Yaitu upah yang telah ditentukan. 


602 







BAB 24 
MUSAQAT 


MENYERAHKAN TANAH KEPADA 
ORANG UNTUK DIGARAP 
KEMUDIAN MEMBERIKAN SEBAGIAN 
HASILNYA 


HADITS KE-999 

jl £ül eSfj Jlc- jjI 

U ySaJti J)*?" jjLHy 4 ÜI 

4iU ( jkx> J& jl J-J J* &? 

üxr*fj < 3 "* J : J*y 

*5* äi 5^1 j^il 

<3**? üfeJ^S <>? (S? õ* (i-j 

jL^l j* j2»j il jU»-l j$U3 *J$J 

J>jVi ojtii liit ci§. Jijii 

(y^j Ä^l^H <—Aj A :iPjljll yl^iT a>^>!) 


Ibnu Ümar fö) meriwayatkan bahwa Nabi jg 
mempekerjakan orang untuk memaniaatkan 
tanah Khaibar dengan ketentuan separuh 
dari hasilnya berupa kurma atau sayuran 
untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya 
kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasaq: 
80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. 

Pada zamannya, Ümar membagi-bagikan 
tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi ada 


yang mendapatkan air (sumur), tanah, atau 
seperti hak mereka sebelumnya. Dan di 
antara mereka ada yang memilih tanah dan 
ada juga yang memilih menerima wasaq 
(hasilnya). Adapun Aisyah & memilih tanah. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pertanian" (41), Bab: 
Menggarap lahan dengan mendapatkan 
setengah bagian (8)) 

-Penjelasan- 

J&: Mempekerjakan penduduk Khaibar. 
JU *: Dengan upah separuh hasil bumi. 

j# U : Mengisyaratkan akad 

musaqat. 

fcäjl : Mengisyaratkan muzara’ah. 

£13 : Satu wasaq sama dengan enampuluh 
sha’ Nabi j$§, bisa dibaca wasaq atau wisaq. 

$ õf: Dari kata iqtha'. 

5# j*: Jatah mereka tetap berlaku seperti 
ketika Rasulullah masih hidup. 


HADITS KE-1000 


Cs&j <->iäii jj ji jji -V" 

j?j\ j- Sjfeii jif m* äi 

{Lj &\ äi apj b% 


603 






• Penjelasan • 


4 % 4 3 

aIIp 4A)1 jJä Jj-jij Üir? 

cJUj cl^lo aj^Jl 03*i ^1313 
(J£SiJ fLj A^fi- ÄI Jp <&! jj£j ijfeil 
jüi <^Š!I JLia fjj oi ^ 

jj# fiSU-i l* jjJS UbUdüSjp 

£L»-J 

bj oL W i^ !(J ^jUbJ) 4^>i) 

(-liit jJjtL. j) jit 


Ibnu Ümar ® meriwayatkan bahwa Ümar bin 
Khatthab mengusir orang Yahudi dan Nasrani 
dari tanah Hijaz 1 . Dan ketika menaklukan 
Khaibar, Rasulullah berkehendak untuk 
mengusir kaum Yahudi dari wilayah tersebut. 
Ketika dikuasai, tanah Khaibar beliau 
manfaatkan untuk Allah, Rasul-Nya, dan 
kaum muslimin. Beliau juga berkehendak 
mengusir kaum Yahudi darinya, namun kaum 
Yahudi meminta kepada Rasulullah ^ agar 
beliau mengizinkan mereka tetap tinggal di 
sana untuk memanfaatkannya dan mereka 
mendapat hak bagian separuh dari hasil buah- 
buahannya. Maka Rasulullah $§ bersabda: 

"Kami tetapkan kalian tinggal dan 
mengolahnya sesuai kehendak kami." Maka 
mereka menetap di sana hingga akhirnya 
Ümar m mengusir mereka ke daerah Taima' 
dan Ariha/ 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pertaniarf' (41), Bab: 
Apabila pemilik tanah mengatakan: "Aku 
tetapkan kepadamu sebagaimana yang 
Allah tetapkan kepadamu." (17)) 


1 Alasan Ümar mengusir kaum Yahudi dari Jazirah Arab 
ialah, karena menjelang Nabi wafat, beliau berjanji akan 
mengusir kaum Yahudi dari Jazirah Arab. 


: Mengusir. 

3 *: Karena mereka tidak memiliki 
perjanjian dengan Nabi j$5 untuk menetap 
di Hijaz selamanya, dan keberadaan mereka 
di bumi Hijaz bergantung pada kehendak 
Nabi j® Hijaz seperti yang disampaikan Al- 
Waqidi adalah kawasan yang terbentang dari 
Madinah hingga Tabuk, dan dari Madinah 
hingga jalanan Kufah. Yang lain menyatakan, 
Hijaz adalah Makkah, Madinah, Yamamah, 
dan sekitamya. 

: Ketika mengalahkan. 

Jj: Kawasan Khaibar sebagian 
di antaranya ditaklukkan melalui perdamaian 
dan sebagian lainnya ditaklukkan melalui 
perang. Kawasan yang ditaklukkan melalui 
perang, seluruhnya milik Allah, Rasul-Nya, 
dan kaum muslimin, adapun kawasan 
yang ditaklukkan melalui perdamaian, 
sepenuhnya milik orang-orang Yahudi, 
kemudian beralih ke tangan kaum muslimin 
melalui akad perdamaian. 

: Untuk menempatkan mereka. 

\ 4 llc. \y£=4 : Merawat pohon-pohon kurma 

dan padang rumput kawasan tersebut, 0 » di 
sini mashdariyah. 

U4 U : Maksudnya musaqat bukanlah akad 
permanen seperti halnya jual beli, tapi 
sementara, jika kami berkehendak, kami 
akan memperpanjang akad ini, dan jika 
berkehendak lain, kami akan mengusir kalian. 

\i> Ij^li: Mereka menempati Khaibar. 

;C5 : Salah satu kawasan penting di dekat 
lautan, termasuk kawasan Thai'. 

: Sebuah kawasan di Syam. Yahudi 
penghuni kawasan ini diusir Ümar karena 
Nabi saat menjelang wafat memerintahkan 
untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab. 


604 






KEUTAMAAN BERCOCOK TANAM 

HAD1TS KE-1001 

i i -r, - < • ■- ji , . , r; •> « .» 

J13 iJU cAJLS> AjJl —V*\ 

L# !|üu^ Ab J lC' 4jjl Ajjl 

• i ? ) •" * I •? 9 * \* *' i ^ i »f i ^ • 

_jl A .% 4 Jj \»J vCj^j pjJJ-3 

*«' " -m ' 1 ? *Ji ■'* " 

45JU0 Aj Aj Jö 31 

(j-jAllj ^)'J t J«aš <_iU \ :<c-jljil <_>hš' t\ : j (jljläxJI 

(<!, Jollil 


Anas ass berkata, "Rasulullah $5 bersabda: 

Tidaklah seorang muslim bercocok tanam 
atau menanam satu tanaman laiu tanaman 
itu dimakan oleh burung, manusia, atau 
hewan, melainkan tanaman yang dimakan 
itu menjadi sedekah baginya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pertanian" (41), Bab: 
Keutamaan memanen dan bertani jika 
dimakan oleh binatang atau yang lainnya (1)) 

-.Penjelasan.. 

lijc: Bermakna maghrus, yaitu pohon. 

^Ju : Tanaman. 

jt untuk makna variasi, karena tanaman dan 
pohon berbeda. 


MENCHINDARI PENYAKIT TANAMAN 

HADITS KE-1002 

tAifi. Ai)! ($?j tiUU fjl 

J* <fhj a!& &\ £i\ 

• Jt* $£ ^3 & j*** J*- 


J^-u ^ 4JJl b| Cojjl :JU3 * 






JJ jUiJt £_l li) AV :^ JS JI otT U:J ^jUJI 4^.1) 

ojXfl ol 

Anas bin Malik ass meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah sü telah melarang menjual buah- 
buahan hingga sempurna. Seseorang 
bertanya, "Apa tanda sempumanya?" Beliau 
menjawab, "Sampai buah itu berwarna 
merah." Beliau melanjutkan, "Bagaimana jika 
Allah menahan buah tersebut (hingga tidak 
masak), dengan apa salah seorang dari 
kalian mengambil harta saudaranya?" 

(HR, Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Menjual buah-buahan sebelum masak (87)) 

-Penjelasan- 

City : Dari kata azha yazhu artinya ketika buah 
memerah atau menguning. 

djtjt: Katakan kepadaku. 

Sj2ll iiil IS): Misaikan buahnya rusak. 

jU ii-fc ^: Makna hadits; tidak paut 
seseorang di antara kalian mengambil harta 
milik saudaranya secara batil, karena ketika 
buahnya rusak, pembeli tidak mendapatkan 
apapun sebagai imbalan atas uangyang telah 
ia serahkan. Ini namanya pemberlakuan 
hukum pada sesuatu yang umum terjadi, 
karena adanya kemungkinan kerusakan buah 
setelah buah terlihat atau sebelum terlihat 
matang, selanjutnya hukum dikaitkan pada 
kondisi yang umumnya terjadi pada kedua 
kondisi tersebut. 


ANJURAN MERELAKAN UTANG 

HADITS KE-1003 


:cJ\j 4Jdl ÄJÕlc’ d jj > -V»T 
^<yT> aJl& 4jjl At)l Jj-y 


605 









HADITS KE-1004 


\1\j £)> uÜU 

JäIIS 4i\j :Jjij jAj i>&> 

«^Lj *3* Äi Ji iii u*ia 

Jj^ii jili S ii jp jfcii jji : juS 

JJÜi <jjl Üj 4JJl Jj-jj \j Ül: JUl 

(jj-alli Jäi_A, V:jJua)li_A^ Of :j 


, **»,* o * 


Aisyah ^ berkata, "Rasulullah gš pernah 
mendengar suara orang bertengkar di depan 
pintu, suara keduanya saling meninggi. 
Ternyata, salah satu dari keduanya meminta 
temannya agar mau merelakan (utang) dan 
berbuat baik kepadanya, sementara yang 
satu berkata, 'Demi Allah, aku tidak mau 
melakukannya.' Rasulullah pun keluar 
menemui keduanya laiu berkata, 'Mana 
tädi orang yang bersumpah kepada Allah 
tidak akan berbuat baik?* Ada seseorang 
menjawab, 'Aku, wahai Rasulullah, tapi 
sekarang terserah mana yang ia suka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perdamaian" (53), 
Bab: Apakah seorang imam mengajarkan 
perdamaian? (10)) 

..Penjelasan- 

'JŽ il : Meminta pihak pemberi hutang 

vm tuk menggugurkan sebagian dari hutangnya. 

ti : Memintanya untuk bersikap 

lembut dalam menagih hutang. 

S : Aku tidak akan memenuhi 
permintaannya untuk menggugurkan 
sebagian hutang. 

4jil Jc. Jiiiil: Orang yang bersumpah dengan 
bersungguh-sungguh. 

eUS $ : Lawanku tidak ingin 

menggugurkan hutang ataupun menagih 
hutang dengan lemah lembut. 


? „ .*?? m , 

/Vi (^UJ All tliUU AJ U* 9 U -Wl 

cJuSjil q <C Ic- y $ £$ yjlp- 


ÄI J* &\ jjij ^ 

3. jaJ 

jj-lj U (XL5J:JI3 cjbtMi 

tjkijl (5l <A^JI Ujlj tjlft liloS :j\J 4JÜ) 

jLi : JVS 4 i>l jj-Lj oJuJ ÜJ : jvl 

^lõsll u)L VI A :J LSjljxJl 

(j ?- . U (j 


Ka'ab bin Malik m meriwayatkan bahwa 
ia pernah menagih utang kepada Ibnu 
Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara 
keduanya meninggi hingga didengar 
Rasulullah jgjj yang sedang berada di rumah. 
Beliau kemudian keluar menemui keduanya 
sambil menyingkap kain gorden kamarnya, 
beliau bersabda, "Wahai Ka'ab!" Ka'ab bin 
Malik menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." 
Beliau bersabda, "Bebaskanlah utangmu 
ini." Beliau laiu memberi isyarat untuk 
membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik 
menjawab, "Sudah aku lakukan, wahai 
Rasulullah." Beliau laiu bersabda (kepada 
Ibnu Abu Hadrad), "Sekarang bayarlah 
(yang setengah lagi)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat"(B), Bab: Menagih 
utang dan bertetap diri di masjid (71)) 

--Penjelasan.-. 

: Menagih. 

ti : Kata-kata ini terkait dengan kata 
kerja ^yHžS. 

JUw: Tirai penutup. 

JAlfJ: Bentuk mutsanna dari kata lubb, artinya 
iqamah (menunaikan), artinya aku akan 


606 








senantiasa menjalankan ketaatan kepadamu, 
pelaksanaan demi pelaksanaan, 

JJxlJI bj\j lii JJbiS j* : Yaitu gugurkan 
separuh hutangmu. 

jli : Segera tunaikan haknya, perintah 
ini untuk wajib. Hadits ini mengisyaratkan, 
pengguguran sebagian hutang dan penundaan 
pembayarannya tidak bisa disatukan. 


jJjl jj: Atau mati setelah itu dan sebelumnya 
dikatakan kepadanya agar membayar nilai 
barang tersebut namun ia tidak punya uang 
untuk membayar. 

yi* je *i ■ Dari para penghutang si 

pembeli yang jatuh bangkrut atau sudah 
meninggai, ia berhak membatalkan akad dan 
meminta kembali barang tersebut, meski 
tanpa campur tangan hakim. 


ORANG BOLEH MENGAMBIL BARANG 
MILIKNYA DARI ORANG YANG PAILIT 

HADITS KE-1005 

J\3 : J\5 (L 4 I& 4jjl 0 

** 

j\l jl) jj£j &S. ÄI ÄI 

=( j£-j äi iP» äi aPj 

Ji cp>\J\ au 

. T « 

JL* Jufj lij <-4j H ' v—jV^S” tf :j o-jS-l) 


Abu Hurairah sk berkata, "Rasulullah $$ 
bersabda," atau berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 

'Siapa yang mendapati hartanya pada 
seseorang yang pailit, ia paling berhak 
mendapatkan harta itu daripada orang lain."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pinjaman" (43), Bab: 
Jika mendapatkan hartanya ada pada orang 
yang bangkrut (14)) 

-.Penjelasan. 

du Üjlf ji: Mendapati harta miliknya. 

: Yaitu tidak berubah. 

õUi) jj-j jj&: Misalkan dibeli seseorang atau 
dipinjam dari seseorang. 


KEUTAMAAN MEMBERI TEMPO 
BAGI ORANG YANG BELUM DAPAT 
MEMBAYAR UTANG 


HADITS KE-1006 

Jl! :Jll «Alt 4Jd\ -\***\ 

ksjSdl cJlS a 1* Äi £iJt 
^ii ^ ci*Ei ijiil tralli 5^ 
tö&Zj \yj£> $ $3^1 ^ :jvl cOIä 

ÜE l^jjUol JV5 : jll ^3l jE 

(l/wjJ jišüt vV W i—rt: j Ajfcp-l) 


Hudzaifah as berkata, "Nabi ^ bersabda: 

'Malaikat telah mencabut ruh seseorang 
dari kaum pada masa sebelum kalian, laiu 
bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat suatu 
kebaikan?' Orang itu menjawab, 'Aku biasa 
menyuruh para pembantuku untuk memberi 
tempo orang yang belum mampu membayar 
utang dan menagih mereka yang memiliki 
kelapangan.' Beliau berkata, "Allah berfirman 
(kepada para malaikat), 'Maafkanlah ia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual beli" (34), Bab: 
Orang yang meringankan kesusahan 
saudaranya (18)) 


607 







.Penjelasan. 

: Disambut para malaikat. 
ü': Berilah mereka waktu. 

: Bersikap murah hati dalam menagih 
hutang. 


HADITS KE-1007 

, «*» 

- >• - JJ. , f > • - 

<AJL£> 4JJ| -\**Y 

•Jj. «** ** 

: Jll AJlfr <UJl 


ttl cAifr IjjjlSt AjUiJ JV5 ^ bü 

I . #» 

AJLC- 4Ül <Ufr Jl 

jlüt <—>L \A i_jbS* Vt (JljlixJl *i»-^»-t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi $£, 
beliau bersabda: 

"Ada seorang pedagang yang memberi 
pinjaman pada orang-orang. üika ia melihat 
ada yang kesulitan membayar utang, ia 
berkata kepada para pembantunya, 'Berilah 
ia tempo hingga mendapatkan kemudahan, 
semoga Allah memudahkan urusan kita.' 
Allah pun kemudian memudahkan urusan 
pedagang tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jualbeli"( 34), Bab: Orang 
yang meringankan kesusahan saudaranya (18)) 


ORANG YANG MEMPUNYAI HARTA 
HARAM MENUNDA PEMBAYARAN 
UTANG 

HADITS KE-1008 

s? >•<> jA , . . •* • .» ? > • , 

Jjiiy j^jl <AJL£> 4 l)l CS&_) -V*A 

■* “J* 

gSii jta : jil .jii} * 3 £ Ai <iii 

^ Jp jÄXs-l 


Jaj JJIjA-I <_jL ^ VA *i»y*-i) 

W-lj 

Abu Hurairah aa meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgjj bersabda: 

"Bagi orang kaya, menunda pembayaran 
utang adalah kezaliman. Dan apabila 
seorang dari kalian utangnya dialihkan 
(pembayaran utangnya) pada orang kaya, 
hendaklah ia ikuti." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemindahan utang " 
(38), Bab: Pemindahan utang dan apakah 
pemindahan utang itu dikembalikan? (1)) 

-----Penjelasan- 

Jü;: Penghutang yang mampu membayar 
hutang setelah pembayaran wajib dilakukan. 

: Haram baginya. Mathl makna aslinya 
madd (memanjangkan), mathaltu al-hadid 
artinya aku memanjangkan besi agar besi 
memanjang. Maksudnya adalah menunda 
sesuatu yang sudah wajib ditunaikan tanpa 
adanya uzur. Kata mathl mengesankan sudah 
adanya penagihan sebelumnya. 


HARAM MENjUAL AIR YANG 
MELIMPAH 

HADITS KE-1009 


T. , ? * .»• - ji 


Jj-Lj 51 tAÜ alll *jžj* 

.UJI jiljUTV :jll .j&y ÄI ji JŽJI 

tolaga 




jo-U oi Jb uli f ukf tt :j (jjUJI 4^-^i) 

(«IIL *llt 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabada: 


608 









"Dilarang menahan kelebihan air untuk 
mencegah tumbuhnya rerumputan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perairan" (42), Bab: 
Orang yang berkata, "Pemilik air lebih berhak 
atasnya." (2)) 


..Penjelasan.— 

t 

: rumput kering maupun basah, lam 
dalam adalah lam 'aqibah, seperti yang 
disebutkan dalam firman Allah es berikut, 
"Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir’aun 
yang akibatnya dia menjadi musuh dan 
kesedihan bagi mereka." (Al-Qashash: 8) 
Makna hadits; jika ada seseorang membuat 
aliran air di tengah padang luas, dan di sekitar 
air terdapat rerumputan, sementara tidak ada 
air lain selain air tersebut, namun air tersebut 
tidak sampai ke tempat hewan-hewan 
gembala miliknya kecuali jika hewan-hewan 
gembala mendatangi air tersebut, maka si 
pemilik air dilarang untuk mencegah lebihan 
air miliknya (untuk dimanfaatkan orang lain), 
karena jika ia mencegah lebihan air, berarti 
ia mencegah (orang lain) memanfaatkan 
rerumputan yang ada di sekitar air tersebut, 
padahal siapapun tidak boleh dicegah untuk 
memanfaatkan rerumputan, karena bisa 
membahayakan banyak orang. 


HARAM MAKAN HASIL PENJUALAN 
ANJING SERTA UPAH DUKUN DAN 
PELACUR 


HADITS KE-1010 

m <S?j Jjjwu ai äyuuja —W 

ä* jb fLj aJa &\ jji jpj 5? m 

(sJS3l jj 'vr u *ifj i-t) 


Abu Mas'ud Al-Anshari m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah melarang menggunakan 
uang hasil penjualan anjing serta upah 
pelacuran, dan perdukunan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jua/be//" (34), Bab: Upah 
Anjing ( 113)) 


.-.Penjelasan. 

jc : Larangan haram. 

JÜt ^5 jž. : Hasil penjualan anjing, baik 
anjing terlatih ataupun anjing lain yang boleh 
dipelihara ataupun tidak. 

: Fa'il maknanya fa’ilah, mudzakkar 
dan mu'annats kata ini sama, maksudnya 
upah yang diterima wanita pezina atas 
perzinaan yang ia lakukan. Disebut mahar 
karena bentuknya sama. Upah seperti ini 
haram menurut ijmak. 

• Mashdar dari kata halawtuhu 
hulwanan artinya aku memberi sesuatu 
kepadanya, berasal dari kata halawah. Upah 
dukun disamakan seperti sesuatu yang manis 
rasanya, karena dukun mendapatkan upah 
tersebut dengan mudah tanpa bersusah 
payah. Halawtuhu artinya aku memberikan 
sesuatu yang manis kepadanya. Maksudnya 
adalah upah yang diterima seseorang 
yang mengaku mengetahui hai gaib dan 
memberitahukan berbagai kejadian kepada 
orang-orang. Di tengah-tengah masyarakat 
Arab ada dukun-dukun yang mengaku tahu 
banyak hai, sebagian di antara mereka ada 
yang mengaku punya pendamping dari 
bangsa jin dan pengikutyang menyampaikan 
kabar-kabar kepadanya, ada juga yang 
mengaku mengetahui banyak hai melalui 
pemahaman yang diberikan kepadanya, ada 
juga yang disebut ‘urraf, yaitu orang yang 
mengaku mengetahui banyak hai melalui 
pendahuluan-pendahuluan yang dijadikan 
petunjuk suatu kejadian, misalkan ada benda 
dicuri laiu ia mengaku mengetahui siapa 
pelaku yang dicurigai, atau misalkan seorang 


609 








wanita ditengarai berselingkuh, laiu ia tahu 
siapa lelaki selingkuhannya. Ada juga orang 
yang menyebut tukang nujum sebagai dukun. 


PERINTAH MEMBUNUH ANJING 

HADITS K.E-1011 


rf. | • 9 T 4 * * • Ml a . • «■* J • <•» 

4JJi (3' tio “• VNN 

y>\ aJl& ^0 

•—»VjA 1\ lj} (-Aj W : ( jjil »Jj i-AlS* (.^jlixJl 4>^»t) 

i_jI ji> 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah ig memerintahkan agar 
membunuh anjing. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Mendapati lalat di minuman (17)) 


HADITS KE-1012 

iU$A£- Ajjl 4jl)l -U£. <ioA> 

- ' .•‘Ti •»t.i ? 1 * 


£ :^j &l <Ull jjij j\3 :j\l 
^ tj u, j? a£iU d? df jail 
oü»!3Ü (iS ^ 

US* JIll ulj "\ piL-Jl ul^ Vf : J 

(t-JSAji jt Ju «9 v-l^sii ^-*3 


Abdullah bin Ümar 5 © berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 

'Barang siapa memelihara anjing selain 
anjing untuk menjaga hewan ternak atau 
anjing untuk berburu, ma ka pahalanya akan 
berkurang dua qirath setiap hari.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sembelihan dan buruan" 
(72), Bab: Memelihara selain anjing buruan 
dan peliharaan ( 6 )) 

.Penjelasan. 

^=it : Siapa memelihara. 

&.U 4Jf: Anjing penjaga hewan-hewan ternak. 
jU»jf: Atau anjing pemburu. 


HADITS KE-1013 

JÜ : J \5 iXiS- 4 Jdl ($?j *jžj* Ü>) -vvr 

\S d)uij» 1 £y> dfr 4JÜl 4)Jl Jj-jj 

df dStjg Ailc- (*£ j? Aj^9 

(-JSŠ1I »Usil (—Aj r :ifjljil (—>bS” l\ :j (JljläyJl *>j».l) 

(^JJ 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 

'Barang siapa memelihara seekor anjing 
maka setiap hari amalnya akan berkurang 
satu qirath, kecuali anjing untuk menjaga 
pertanian dan hewan ternak.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bercocok-tanan" (41), 
Bab: Memelihara anjing untuk pengelolaan 
tanaman (3)) 


HADITS KE-1014 

3 * - “l.i »*> f • -,«*!.» •» * - 

:Jl4 £)l fj» jUiUo —VM 

jäi ^ : Syu fLj düiii 4 ii 

• .«*?$■ 1 *,' ti- \*• * ' •.* ti 

Jd ü a4J Wjj -Uft *)[ ÜS 

c- 


610 








t_JKJI *LsSl o\j r obS* t\ :j <£,Uü1 

(<VJJ 

Sufyan bin Abu Zuhair m berkata, "Aku 
pernah mendengar Rasulullah jjg bersabda: 

'Barang siapa memelihara anjing tidak untuk 
menjaga pertanian dan tidak pula untuk 
berburu maka amalnya akan terkurangi satu 
qirath setiap hari.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bercocok-tanan" (41), 
Bab: Memelihara anjing untuk pengelolaan 
tanaman (3)) 


HALALNYA UPAH MEMBEKAM 

HADITS KE-1015 


: bekam, karena darah penduduk Hijaz 
dan orang-orang serupa tipis, cenderung 
nampak di bagian iuar tubuh karena daya 
tarik suhu panas yang keluar ke permukaan 
badan. Bekam membersihkan permukaan 
tubuh lebih dari terapi mengiris urat untuk 
mengeluarkan darah. Kadang, bekam 
mencukupi dari banyak obat-obatan. 


HADITS K.E-1016 


4jJi ^Ü1 -VM 

■la jCmAj iy>-\ 

( Ujm i_jU A i_jhS” YA lj 


• " >** _ « J < , 

4ji (AJkfr 4Xil <-£o-X>- —VN6 

4X11 4Xll : JUi tjjljnil 

• ^ > 11 *" 9 > + + + + °T *" 

o Ua &jj 

U Jsif 5 l: jtfj & gft* 4 ^ 5 * «ptf 

4j 


(* 1-01 <_j!j AT* :c*kll obS” YA : j <£>U%J 1 A*-_p-i) 

Anas sa meriwayatkan bahwa ia pernah 
ditanya mengenai upah tukang bekam, ia pun 
menjawab, "Abu Thaibah pernah membekam 
Rasulullah |jg, laiu beliau memberinya dua 
sha' makanan dan menyarankan supaya 
meringankan beban hamba sahayanya, 
setelah itu beliau bersabda, Terapi yang 
paling baikadalah bekam dan terapi dengan 
kayu gaharu.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Membekam darah (13)) 


-penjelasan.-. 

*j U jlit oi : Hai terbaik yang kalian 
gunakan untuk mengobati tekanan darah, 


Ibnu Abbas Wi meriwayatkan dari Nabi jgš 
bahwa beliau pernah berbekam dan memberi 
upah orang yang membekam beliau, dan 
beliau juga bergurah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Obat yang dimasukkan dalam hidung (9)) 

--Penjelasan- 

Svcl*\ : Berbaring terlentang dengan 
mengganjal bagian punggung agar posisi 
kepala mendongak ke atas, setelah itu 
meneteskan obat ke hidung agar obat sampai 
ke otak, sehingga penyakit keluar melalui 
bersin. 


HARAM MENJUAL KHAMER 


HADITS KE-1017 


jj? O0I Jjil LJ :cJÜ> «S-iilfr -VW 

«01 &Y/ä\ 53P 


611 









'fj* p *oS^' j? Jj p—'j 

jÄSji* 

«•» 

Sjl£ pij^" W i r >hS' A !(3 4 »^»-i) 

(jj>wJll j 


Aisyah ^ berkata, "Ketika turun ayat-ayat 
dalam surat Al-Baqarah tentang masalah riba, 
Nabi ^ keluar ke masjid laiu membacakan 
ayat-ayat tersebut kepada orang- 
orang. Kemudian beliau mengharamkan 
perdagangan khamar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Haram 
hukumnya jual beli khamar di masjid (73)) 


HARAM MENJUAL KHAMER, 
BANGKAI, BABI, DAN PATUNG 


HADITS KE-1018 


* 1 . 


AÜI xS J> jjlf 

** o"* 

SA fLj aIp äi & äi jjlj iff 

yj* 511 51 :ÄŠjj Jäj flfr 

Jb-j ^ : Jrf 9 |s&^!3 j-^i 

«51^1 l* c4fjf iil 

:JlÜ jollil 1 $j £u*oL«£j OjJl^I ^IbJoj 

äi äi j\l p Ü 

f> v3 äi Sl õjö» ÄI JSvI rdliS JU£> ifLj 

(fL^/lJ fcJLt ^ vV "f f t :J cSjUÜI *»-ji-t) 


> • ^ 


Dabir bin Abdullah % meriwayatkan bahwa 
ia mendengar Rasulullah jg bersabda pada 
hari Fathu Mekah saat beliau di Mekah: 


"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan khamar, bangkai, babi, 
dan patung." Seorang shahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak 
dari bangkai (sapi dan kambing) karena 
bisa dimanfaatkan untuk mengecat kapal, 
memoles sarung pedang, atau meminyaki 
kulit-kulit serta sebagai bahan minyak untuk 
penerangan bagi manusia?" Beliau bersabda, 
"Tidak, dia tetap haram." Kemudian saat itu 
juga Rasulullah |g bersabda, "Semoga Allah 
melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah 
mengharamkan lemak hewan (sapi dan 
kambing) mereka malah mencairkannya, 
menjualnya, dan memakan uang hasil 
penjualnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli bangkai dan patung (112)) 

---Penjelasan - -.-. 

J-Vžll : Mereka jadikan bahan pelita 

dan penerangan. 

S&JI iiit jSU : Allah melaknat orang-orang 
Yahudi. 

: Ketika Allah mengharamkan 
mereka memakan lemak bangkai. 

: Mereka mencairkan lemak tersebut laiu 
mereka ambil minyaknya. 


HADITS KE-1019 


4ll Csfej üžf^ 0^ J** 

:JÜ3 ^ uSii ö\ 0 g :j\J «Uilft 

äi & äi Sf jtff .iSj Äi j 5 \J 

60 äi J5V5 :jl5 cjdlj $Z 

fcj.1 Y v'# ri lSjUJI A^i-t) 


612 





Ibnu Abbas berkata, "Ümar bin Khatthab 
pernah mendengar kabar bahwa Fulan 
menjual khamar (minuman keras), laiu ia 
berkata, 'Semoga Allah membinasakan si 
Fulan, apa ia belum pernah mengetahui 
bahwa Rasulullah jg bersabda: 

Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Lemak 
hewan (sapi dan kambing) telah diharamkan 
atas mereka, namun mereka mencairkannya 
laiu menjualnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual beli" (34), Bab: 
Larangan mencairkan lemak bangkai dan 
menjualnya (103)) 


HADITS KE-1020 


** 


ÕjJj AÜI jfo :JÜ ifL$ &\ 4i\ 

Ijsdf 5^ li>d pjAjjl 

(*^Jj £_Wd 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda: 

"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi, 
karena telah diharamkan atas mereka 
lemak hewan (sapi dan kambing) namun 
kemudian mereka memperjualbelikannya 
dan memakan hasilnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual beli " (34), Bab: 
Larangan mencairkan lemak bangkai dan 
menjualnya { 103)) 


IgJuu S/j * Ji*j Sil u-iata CJfcaJl 

ij? & 

\JL S/j Jp Sj 

•s* - 

(4^3jl\j jj, (jU va i_A 3 ' rt :<j (jylitJl 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan, 
Rasulullah jg bersabda: 

"Jangan kalian berjual beli emas dengan 
emas, kecuali sama jumlahnya dan jangan 
kalian lebihkan yang satu atas lainnya; jangan 
kalian berjual beli perak dengan perak, 
kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian 
lebihkan yang satu atas lainnya; dan jangan 
kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) 
dengan yang diakhirkan (ditangguhkan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli perak (78)) 


-Penjelasan- 

jLj : Kecuali jika keduanya sama. 

0 " - 

\jl£ Slj : Dari isyfaf artinya janganlah kalian 
melebihi. 

jyjilj : Perak dengan perak. 

: Ditangguhkan. 

y? IL: Dengan sesuatu yang ada. 


LARANGAN MENJUAL PERAK DENGAN 
EMAS SECARA UTANG 


RIBA 

HADITS KE-1021 
uUC- 4JJ! {J?J (JJjJlsU ZJ,\ 

jjuw S/ :<J\I aI ii <Ü)I 4)i\ jjij 5' 


HADITS KE'1022 
i .. ..U ’ 


i* & & -iÖJ “fj'* # 

Jüjj 55 ;^il ciL :jvl t J$Jl ’J\ 

lõi :Jji> j j ** 3 I ji jJäjl jj 


613 






ÄI 4)1 jjij Jü: JjL' UiS&S 

U»S uJfcjJl gJ JX- |jLlj a_Jl& 

V**^ jjjJi «—>\j A* i—>bS” Tt : j i£jl»tJI ^>-^>.1) 

(&*~j 


beli emas dengan perak terserah bagaimana 
keinginan kami dan perak dengan emas 
terserah bagaimana keinginan kami." 

(HR, Bukhari, Kitab: "3ual beli" (34), Bab: 3ual 
beli emas dengan mata uang secara kontan 
(81)) 


Abu Minhal berkata, "Aku bertanya kepada 
Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang 
sharf (jual beli emas dengan dirhäm atau 
sebaliknya). Keduanya berkata, 'Ini baik 
menurutku,' dan keduanya berkata, 'Rasulullah 
jg telah melarang jual beli emas dengan 
perak sebagai utang (salah sätu dari penjual 
atau pembeli tidak ada di tempat jual beli).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "3ual beli" (34), Bab: 3ual 
beli mata uang dengan emas secara kredit 
(80)) 


..Penjelasan.. 

S'J ^\: Menjual salah satu dari dua mata uang 
(emas dan perak) dengan yang lain. 


HADITS KE-1023 


J6 :<J 13 tüfr Sjšsu $ dJji- -v?r 

** “i 

«diiib ikii ^ fLj 

sip h\ t upAŽib lJü\j 
t—JbjJU äJsxMj (IIImi UlS C£j]\ 


,a / i s 



..--Penjelasan- 

l\^H \: Kedua-duanya sama, dan disebut 
murathalah. 

: Kami membeli. 


MENJUAL (BARTER) MAKANAN 


HADITS KE-1024 

*•* H* 0 f* 

S f ,1 ♦ ■; * 1 . • 

jl £)1 L 

fLj ÄI & 4i\ 

•jii ^ o } + *T| 0 . ^ *" *• “T"' 

4JJ1 jj-*) JU3 opbtd Jp 

:JV5 i5£ijs£ is ftf-.ftj #Z &\ 

iii & ^tiii Utö ui ii U 4)15 ä 

4JJl jvil sÄj^JJU 

‘ii? !3% g ‘j** 3 ^ 

•3 IM <—’!# ^ >—>bS” Vt : j (jjjtidl a»-^».|) 

(«-•ji»' 


iJjjHj i— aMI (_jU A^ :£^J1 rt cSjtiJI ^p-i) 

(juj Ijü 

Abu Bakrah m berkata, "Nabi melarang 
jual beli perak dengan perak dan emas 
dengan emas, kecuali dengan jumlah yang 
sama, dan memerintahkan kami untuk berjual 


Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah ® 
meriwayatkan bahwa Rasulullah žjg pernah 
mempekerjakan seseorang di daerah 
Khaibar kemudian orang itu datang dengan 
membawa kurma pilihan yang terbaik. 
Rasulullah %% pun bertanya, "Apa semua 
kurma Khaibar seperti ini?" 


614 









Orang itu berkata, "Demi Allah, tidak wahai 
Rasulullah, dan kami biasa menukar (barter) 
satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' 
kurma lain, dan dua sha' kurma ini dengan 
tiga sha' kurma lain." 

Rasulullah pun bersabda, "Jangan kamu 
lakukan, juallah semua kurma biasa dengan 
dirham. Kemudian beli kurma yang baik 
dengan dirham itu!" 

(HR, Bukhari, Kitab: "J ual beli" (34), Bab: 
Menjual kurma jelek dengan kurma yang 
lebih baik (89)) 


-Penjelasan- 

jlÜLI: Memerintahkan. 

: Mengikuti pola kata ‘azhim, yaitu 
salah satu jenis kurma terbaik, pendapat 
lain menyebut bawang merah, pendapat lain 
menyebut arti berbeda. 

g: Juallah kurma yang jelek. 

£JI p : Kemudian belilah. 


HAD1TS KE-1025 

J • *-’ jh 

<Ufr 4JL 


J**.! » „ *S Ih I •««' t * 9 * 

1<US- 4jJl «üjJLS-l juxmj 3 I Uojj* -W© 

J* jjuj 4$Z ÄI jj Žlf :j\3 

jis ‘ö>: 

il; cJJ «^J p Uju* 5 \T :jäu jvl 1 Ü 

jLLlj *Jifr Üll ji 

gf gf iuS % fLj &\ J* ^ai jiö 

il ojjl iSj i^Jj jiü * 010 ^ 01 

jjPLSfl jL> 

Viii J-JyJI lij \\ :<Ül£j)l l* (jjUrJl <*-^>-1) 

(ijijj* ajuJ IjuAi 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Bilal datang 
menemui Nabi $5 dengan membawa kurma 
Barni (jenis kurma terbaik). Nabi sgg pun 
bertanya kepadanya, 'Dari mana kurma ini?' 

Bilal menjawab, 'Kami memiliki kurma yang 
jelek laiu kami jual dua sha' kurma tersebut 
dengan satu sha' kurma yang bagus agar 
kami dapat menghidangkannya kepada 
Nabi 

Saat itu juga Nabi |g berkata, 'Celaka, 
celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu 
lakukan seperti itu. Dika kamu mau membeli 
kurma maka juallah kurmamu dengan harga 
tertentu kemudian belilah kurma yang baik 
ini."' 

(HR, Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Tidak diterima jual beli barang rusak bagi 
wakil( 11)) 


...Penjelasan... 

Qj : Dijelaskan dalam Ash-Shihah, burni 
adalah salah satu jenis kurma. Ditambahkan 
dalam Al-Muhkam, wamanya kuning, 
berbentuk bulat, dan jenis ini adalah jenis 
kurma terbaik. 

yl : Artinya bersedih, beliau merintih agar 
lebih menekan dalam melarang, dan beliau 
mengucapkan kata-kata ini mungkin karena 
beliau merasa sakit karena tindakan tersebut, 
atau mungkin karena salah paham. 

ylil jlDl gS: Juallah kurma yang buruk 

kemudian belilah kurma yang baik dengan 
hasil penjualan kurma yang buruk agar tidak 
jatuh dalam praktek riba. 


HADITS KE-1026 


,5 ir ii . . „ • . ? .» • „ 

Ui 14JL* AUl J-S x* yl -VH 

tjlät Jiiii jij 'Jž J0 


615 









0£> Äi ^31 JÜl 

#£*-* ^ 

^ Jxli*l oL C* :^JI ubS* Vt ij 4>^>1) 


Abu Sa'id as berkata, "Kami pernah diberi 
kurma campuran (antara yang baik dan 
yang jelek), dan kami jual dua sha' (kurma 
campuran itu) dengan satu sha' (kurma 
bagus)." 

Nabi pun žg bersabda, "Tidak boleh menjual 
dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham 
dengan satu dirham." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli kurma yang dicampur (20)) 

.Penjelasan.-.— 

Sjy : Diberi. 

^lil ( ^Jili-ly ! 3 :Campuranberbagaijeniskurma, 
semuanya dicampur karena berkualitas jelek. 
Ini menepis dugaan orang yang mengira 
bahwa kurma campuran seperti ini tidak 
boleh dijual karena berkualitas buruk, karena 
campuran ini tidak mencemarkan jual-beli, 
mengingat secara zhahir bisa dibedakan, 
sehingga tidak termasuk tipuan, berbeda 
dengan mencampurkan susu dengan air, 
campuran ini tidak terlihat. 

gUu gjtli S : Janganlah kalian menjual dua 
sha’ kurma dengan satu sha' kurma. Seluruh 
jenis makanan termasuk dalam makna kurma. 
Untuk itu, satu jenis makanan tidak boleh 
ditukarkan dengan makanan lain yang sejenis 
dengan dilebihi atau dengan penundaan. 


HADITS KE-1027 


>** ji , . , < «j, . i « » > • „ 

4A)1 <jj?j Ju*-* ü' -WV 

■ Uu i ^ Aj} o\jjJI ^ 


^sju j£ 3 )i ; ÄI c$ej 

*• * m *• 

J* *1 Q ä (js) #3 ju % 

^ vkj* iilil J aŠL :^*i jül stfjtft 

äi fLj ^ Äi ^Ji 

^ Äi ^ flit jyfa ilUl Jfjl 

iiLlji Gj ^ :jll fLj ^ Äi 

(L«i jU,jJL t-Aj v^ rt: j <^>i) 


Abu Shalih Zayyat meriwayatkan bahwa 
ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri m 
berkata, "Dinar dengan dinar dan dirham 
dengan dirham." Aku katakan kepadanya, 
"Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak 
mengatakan seperti itu." 

Abu Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya 
kepadanya; apa kamu mendengarnya dari 
Nabi ^ atau mendapatkan keterangannya 
dari Kitab Allah?" 

Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak pernah 
mengatakan semua itu. Kalian lebih mengenal 
Rasulullah ^ daripada aku. Hanya saja, 
Usamah meriwayatkan kepadaku bahwa 
Nabi bersabda, 'Tidak ada riba, kecuali 
riba nasi'ah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Jual beli dinar dengan dinar secara kredit 
(ditangguhkan) (79)) 

-Penjelasan.. 

S : Karena ia (Ibnu Abbas) mengatakan 
bahwa riba hanya terdapat pada salah satu 
dari dua alat tukar bertempo, sementara 
jika keduanya ditukarkan (secara langsung) 
dengan dilebihi pada salah satunya, tidak ada 
riba di sana. Artinya, menurut Ibnu Abbas 
tidak disyaratkan dua alat tukar harus sama, 


616 







bahkan baginya boleh menjual satu dirham 
dengan dua dirham. 

<3at : Karena kaiian saat itu sudah 

baiigh dan sempurna kala mendampingi 
Rasulullah sgg, sementara aku kala itu masih 
kecil. 

S: Tidak ada riba dalam barang 
yang dilebihi. Hadits ini disepakati untuk 
tidak diamalkan secara zhahir. 


MENGAMBIL YANG HALAL 
DAN MENINGGALKAN YANG 
SYUBHAT 


HADITS KE-1028 




*11** • * £ 11 * • ** 

:<Jb jj JujcJ) -VfA 

0 * * 

j5*ii jdij *1* äi Ji 4i\ ŠjLj 

00 S Z40 & fi >!3 & 

0 I 4 I U I ,jul jIj jf 

l/ji &Lr> Ol4*iJl jr*J 

ja 013 &I5l it iSLäS ü> 

dl 5} 

Ü|j “ÜS JUcä-l Cs^JUd lil ÄjLõA jJwjM 

uiiJi ^1 .uii 6jJJ 


Nu'man bin Basyir ss berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah jg bersabda: 

Yang halal sudah jelas dan yang haram juga 
sudah jelas. Namun di antara keduanya ada 
perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui 
oleh banyak orang. Maka barang siapa yang 
menjauhkan diridari yang syubhat berartitelah 
memelihara agamanya dan kehormatannya. 


Dan barang siapa jatuh (mengerjakan) 
pada perkara-perkara syubhat, sungguh 
ia seperti seorang penggembala yang 
menggembalakan ternaknya di pinggir 
jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke 
dalamnya. 

Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki 
batasan, dan ketahuilah bahwa batasan 
larangan Allah di bumi-Nya adalah apa- 
apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah, 
bahwa di dalam setiap tubuh ada segumpal 
daging. Apabila segumpal daging itu 
baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. 
Dan apabila segumpal daging itu rusak, 
maka rusaklah pula seluruh tubuh tersebut. 
Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Menjaga 
kehormatan agama (39)) 

--Penjelasan.. 

üw : Jelas dengan melihat dalilnya tanpa 
adanya syubhat. 

: Hal-hal syubhat, maksudnya 
serupa dengan yang lain yang hukumnya 
tidak jelas. 

S : Tidak ada yang mengetahui 
hukumnya. 

(jjAUl ja : Apakah halal ataukah haram? 
Hanya ulama saja yang tahu, mungkin 
berdasarkan nash, qiyas, istis-hab, atau dalil 
lain, selanjutnya ketika ada sesuatu yang 
tidak jelas apakah halal atau haram, dan 
tidak ada nash ataupun ijma' terkait hai 
tersebut, ahli ijtihad berijtihad terkait hai 
itu, dan menyamakan dengan salah satu di 
antara keduanya berdasarkan dalil. Dengan 
demikian, hal-hal syubhat seperti ini berlaku 
bagi selain ulama, bukan bagi ulama. 

: Mewaspadai. 

: Agamanya terbebas sari 
kekurangan dan harga dirinya terbebas dari 
celaan. 


617 






o£ill: Sesuatu yang tidak jelas karena haram 
dari satu sisi dan halal dari sisi lain. 

: Orang seperti itu laksana pengembala, 
j-'Ji : Jumlah musta’nafah yang disebut 
sebagai tamsil untuk mengingatkan sesuatu 
yang terlihat pada sesuatu yang tidak terlihat, 

^1 : Muhamma, ini namanya menyebut 
mashdar untuk isim maful maksudnya 
tempat rumput yang tidak boleh bagi orang 
lain dan siapapun yang merumput di sana 
mendapat ancaman. 

uiiji: Nyaris. 

te \y .: Jatuh di dalamnya. 

^ : Tempat subur yang terlarang bagi 
pengembala untuk mengembala di sana, 
siapa yang mengembala di sana tanpa izin 
si pemilik, ia mendapat ancaman hukuman 
berat. 

ii p : Kemaksiatan-kemaksiatan yang 
diharamkan Allah, seperti zina, mencuri, 
dan lainnya. Ini namanya tamsil untuk 
mengingatkan sesuatu yang terlihat pada 
sesuatu yang tidak terlihat. Mukallaf 
disamakan seperti pengembala, nafsu 
disamakan seperti hewan ternak, hal-hal 
syubhat disamakan seperti segala sesuatu 
yang ada di sekitar pagar, hal-hal yang 
diharamkan disamakan seperti sesuatu 
yang ada di dalam pagar, melakukan hal- 
hal syubhat disamakan seperti memakan 
rerumputan di sekitar pagar. Sisi kesamaan; 
hukuman karena tidak berhati-hati, seperti 
halnya ketika pengembala mengembala 
hewan ternak di sekitar pagar, laiu hewan- 
hewan gembala masuk dan memakan rumput 
yang ada di dalam pagar, ia patut mendapat 
hukuman karenanya. 

liii : Segumpal daging, disebut demikian 
daging ini bisa dikunyah di mulut karena 
kecil bentuknya. 

iili : Apabila segumpal daging ini rusak. 


iliiil 'jt: Hati seperti ini karena ia adalah 
pemimpin badan. Ketika pemimpin baik 
rakyat baik, dan ketika pemimpin rusak rakyat 
pun rusak. Yang paling mulai dalam diri 
manusia adalah hati, karena hati mengenal 
Allah, sementara seluruh bagian tubuh lain 
adalah pelayan bagi hati. 


MENJUAL UNTA TAPI MASIH 
DIKENDARAI SAMPAI TEMPAT 
TUJUAN 


HAD1TS KE-1029 
itl iti 


• “J*" 

p *&a j# j£* jUi dteü 

jgg :j\l :cJJ jjg, ^u :jvl 

£3 <g>\ jj 

jyÖ «üjiä p iZZ 4XS3 cjiu &si 
OÜ* jJJ «diifr X# 6JŠ U :jV5 neil fc 

^jUI J»j*£l lj} l :J»jyiJl Ot :j 

(jV». (Jl ijl-dl 


üabir m meriwayatkan bahwa ia pernah 
bepergian dengan menunggang unta yang 
sudah lemah. Nabi žg lewat dan memukul 
unta tersebut serta mendoakannya. Maka 
unta itu berjalan tidak seperti biasanya. 
Kemudian beliau berkata, ""Juallah (untamu 
itu) kepadaku dengan harga 40 dirham." Aku 
jawab, "Saya tidak mau." Kemudian beliau 
berkata lagi, "Juallah (untamu itu) kepadaku 
dengan harga 40 dirham." Aku pun menjualnya 
dengan syarat aku boleh menungganginya 
sampai di rumah keluargaku. 


618 




Setelah sampai, aku serahkan unta tersebut 
kepada beliau dan beliau memberiku uang 
pembayarannya laiu aku pergi. Tak lama 
kemudian beliau mengikutiku dan bersabda, 
"Aku tidak akan mengambil untamu. Ambillah 
untamu dan uang itu menjadi hartamu 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persyaratan" (45), 
Bab: Persyaratan (dalam jual beli) di atas 
kendaraan pada sebuah tempat tertentu (4)) 

...Penjelasan- 

: Lelah. ol&ilS: Saya mensyaratkan. 

: Maksudnya membawa saya, maful- 
nya dibuang. 

£jJu : Memberiku. 


Äi Äi Jjõj 5^ 

ff 1 >U ji «ä&lt 6 U 4 jvl fLj 

l£w C^SU :JÜ3 o4-jj3 :cÜl l2 
‘ijjjl} 3 J 3 al)l jjõj 1 j cJii tiLcSbj 

hXy\ Oi cU<jU^ olo-l Jj jl 

t s >«is ; >>''i Ci' 

V ' - - - .s-TT -r.S s «T- 

Jj-*j f-A3 Ub : jb pjžl U) 

Ä ojifr täil 1 fLj Äi ÄI 

(fl>^ll 0' V*T..«1 >_Aj \VT: i_j tS* oT :j 


HADITS KE-1030 


*■**»* 1 ^>*• < »i«* 1 • J* • *» 

£* Ojj* :Jb «4Wl -U& jjb- doJj- -Vr* 

4 JÖÖ :J\I «fLj * 2 * ÄI ÄI ,j^j 
Jj d g*i3 jp UV 5 fLj * 2 *. Äi jõ. 5^1 
:j\i a^jä vs 4 jül jy iu=u; Sü tii 

ÄI JÕ> ÄI Jfo JIäää :JV5 §* :cÜ 
& J !5 ui «d \wj i>j3 jdij *3* 
3jy *Sji >ulS =4 JÜl jy lii Jj*)I 1 

££$ Jtf «aäg; õS ažiijtf 

" m * 

J15 W £S=ü jüj (C^mu :Jli 

jÜ3 ^Sf £ : jll j£ 

jjõj U :cÜ3 «jV5 «tü-Jl 
A 1a Sri .*1 AiU iiiitõlll i*. ^e. •il alll 


4 ö& «Jit£õ\l Jljjõ Jj Äi 
^ jj ^1 

; -• - Uj ^ 4 U 


3abir bin Abdullah s® mengisahkan, "Aku ikut 
berperang bersama Rasulullah 5 ^ laiu beliau 
menghampirikusaat aku sedang menunggang 
unta milik kami yang sudah sangat lemah 
hampir tidak sanggup berjalan. Beliau 
bertanya kepadaku, "Mengapa untamu?" 
Aku menjawab, "Kelelahan." Dabir berkata, 
"Rasulullah ^ pun berbalik ke belakang laiu 
menuntun unta itu dan mendoakannya." 
Beliau terus saja berada di dekat unta hingga 
unta itu berjalan mendahului, laiu beliau 
bertanya kepadaku, "Bagaimana untamu 
sekarang?" Aku menjawab, "Baik, ia telah 
mendapatkan berkah Anda." Beliau berkata, 
"Apa kamu mau menjualnya kepadaku?" Aku 
mälu, karena tidak ada lagi unta yang kami 
miliki selain itu. Aku pun menjawab, "Ya." 
Beliau berkata, "Huallah untamu kepadaku." 

Aku pun menjual unta itu kepada beliau 
dengan ketentuan aku tetap boleh 
menungganginya sampai di Madinah. Aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini pengantin 
baru." Laiu aku meminta izin kepada beliau 
untuk berangkat lebih dulu ke Madinah, 
dan beliau pun mengizinkanku. Laiu aku 
mendahului orang-orang menuju Madinah 


619 






hingga ketika sudah sampai di Madinah aku 
menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) laiu 
dia bertanya kepadaku tentang untaku maka 
aku beritahu apa yang sudah aku lakukan 
dengan unta tersebut dan dia mencelaku. 

3abir berkata, "Ketika aku mohon diri kepada 
Rasulullah^, beliau berkata kepadaku, 'Kamu 
menikahi seorang gadis atau janda?' Aku 
jawab, 'Aku menikahi seorang janda.' Beliau 
berkata, 'Mengapa kamu tidak menikahi 
gadis sehingga kau dan dia bisa saling 
bercengkerama.' Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia 
atau mati syahid dan aku memiliki saudara- 
saudari yang masih kecil-kecil. Aku khawatir, 
bila aku menikahi gadis yang sebaya dengan 
mereka, ia tidak dapat membimbing mereka 
dan tidak dapat bersikap tegas terhadap 
mereka. Oleh karena itu, aku menikahi 
seorang janda agar ia dapat bersikap tegas 
dan membimbing mereka."' 

3abir berkata, "Sesampai Rasulullah 
di Madinah, aku segera menemui beliau 
membawa unta tersebut. Beliau lantas 
memberiku uang harga unta tersebut, tapi 
beliau juga mengembalikan unta tersebut 
kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: 
Meminta izin kepada imam (113)) 

-Penjelasan- 

V-i lä) : Unta yang digunakan untuk 

mengambil air, disebut nadhih karena 
memercikkan air kala diberi air minum. 

^5 : Letih dan tidak mampu melakukan 
sesuatu. 

: Persendian-persendian tulang 
punggung, maksudnya dengan syarat aku 
menunggangi unta tersebut. 

(pengantin): Muzakkardan mu’annats 
kata ini sama. 


HADITS KE-1031 


&a :Jli <4A)l X/S* aj -VT\ 

y&k *5* Äi 

OjAjJ y\ \j\jsO {13 ub jl 

3j <])i 4Jj.pl {13 Ql 

&&JJ *ütri*šj 'pÜ 
(^_jjüJI X£- ^UJall i_Aj %^^ oa: j a»-^>-1) 


Dabir bin Abdullah m berkata, "Nabi 
membeli seekor unta dariku seharga dua waq 
dan satu dirham atau seharga dua dirham. 
Ketika tiba di Shirar 2 beliau memerintahkan 
agar menyembelih seekor sapi, laiu mereka 
pun menikmatinya. Ketika sudah tiba di 
Madinah, beliau memenntahkan aku agar 
masuk ke dalam masjid, maka aku shalat dua 
rakaat laiu beliau memberikan uang harga 
unta kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Ketika 
makanan dihidangkan (199)) 

.Penjelasan.. 

: Sebuah tempat di bilangan Madinah 
sejauh tiga mil di sebelah timur. 


MEMBAYAR UTANG DENGAN HARTA 
YANG LEBIH BAIK 

HADITS KE-1032 

ö\ tilp ÄI •J dJp -vr? 

<il&S & &\ $ 

•T- Z, i, \, > , >>, - • f i-'. 

aJlc- 4JJI ya 4JJl JUä I aj ^3 


2 Sebuah daerah 3 km arah timur kota Madinah 


620 









: JI5 p jil .-P-Ud 5U .yis :j&.j 

jÜlŠl 4)1 U :ljia jL jL iL gficf 

.4 ■'*'•?•£'•■? « s.t «,j*{ U s* ? • 

|»smw>I £yA JU :JU3 ^ 

2liJ 

»LSa* (j tiKjll o*Ij "\ :til£j]l i_jbS* l' :j 


Abu Hurairah sa» meriwayatkan bahwa ada 
seorang lelaki datang menemui Nabi 3 g untuk 
menagih utang pada Nabi dengan keras 
hingga membuat para shahabat marah. 
Rasulullah % pun bersabda, "Biarkanlah 
ia, karena orang yang punya hak itu bebas 
berbicara." Kemudian beliau berkata, 
"Berikanlah kepadanya seekor anak unta." 
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidak 
ada kecuali yang umurnya lebih tua." Beliau 
bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena 
orang yang terbaik di antara kalian ialah 
yang paling baik dalam membayar utang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Perwakilan dalam melunasi utang (6)) 

--Penjelasan- 

:u>\& : Meminta untuk membayar hutang, 
hutangnya berupa unta dengan usia tertentu, 
laiu para sahabat berniaksud menyakiti orang 
tersebut dengan kata-kata atau tindakan, 
namun mereka urung melakukan hai itu 
demi berlaku sopan terhadap Nabi jg|. 

S/lii jL\ 0 ^ : Kekuatan untuk menagih 
dan kekuatan alasan, namun kekuatan ini 
hanya boleh digunakan terhadap orang 
yang menunda-nunda pembayaran hutang 
padahal mampu, atau orang yang berlaku 
tidak baik, itupun harus dilakukan dengan 
menjaga etika yang disyariatkan. 


GADAI 


HAD1TS K.E-1033 

5^1 0 ' Äi -vrr 

(Ji Õi 


• * • IC * ^ I •* I 

‘J?- 1 

ü* 

«lil *1yw M Jl i_A^” Vi :j 

( t*Wiii,j |j j » 1 eit 


Aisyah 33 meriwayatkan bahwa Nabi 
pernah membeli makanan dari orang Yahudi 
dengan pembayaran bertempo, dan beliau 
memberinya jaminan (gadai) baju besi. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: Jual 
beli Nabi % dengan cara kredit (14)) 


SALAM (SALAF) ATAU PINJAMAN 


i.z .->• 


HAD1TS KE-1034 

> ♦, i * 


: j\3 «Uil (jjfj jjiUfr jjl £~ipr > " - '*Tt 

(Lij fLj *1* Äi }A 


£ Jüö «žiVSg gSSLUi 
J} Ojjj §1^* dl »-Ä-»l 

ojj <3 pi—H >-)Ij t : pi — 11 oAsŠ' ro 1,3 


Ibnu Abbas a® berkata, "Ketika Rasulullah 
jgj tiba di Madinah, mereka (penduduk 
Madinah) mempraktikkan jual beli buah- 
buahan dengan sistem salat, yaitu membayar 
di muka dan barangnya diterima setelah 
dua atau tiga tahun kemudian. Maka beliau 
bersabda, 'Siapa yang mempraktikkan salat 
dalam jual beli buah-buahan hendaklah 


621 






dilakukannya dengan takaran, timbangan, 
dan waktu yang jelas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyerahan" (35), Bab: 
Penyerahan barang dengan takaran yang 
diketahui (2)) 


LARANGAN BERSUMPAH DALAM jUAL 
BELI 


HADITS KE-1035 

:Jl3 «Ut 4JJI eoap. -vro 


^ 4Ji ' * 
«aaJLmJJ Äj&Ja 

UJI <ll V U n :£fj\ J,\£ « :j gjjUJI 
JuS JS” t—^ M <Ullj oUj^all 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda: 

'Sumpah itu melariskan dagangan, tapi 
menghilangkan berkah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual beli" (34), Bab: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu 
berbuat dosa (26)) 

.-.Penjelasan.-. 

: Sumpah paisu. 

Jilli : Dari kata nafaqal bai' artinya 
perdagangan Iaris, kebalikan dari kasad yang 
artinya merugi. 

j i' - * -ll : Barang dan apapun yang 
diperdagangkan. 

hiCS: melenyapkan. 


SYUF*AH 


HADITS KE-1036 

AÜI Osfj AUl JuS. y jjb- lioJ*. -VTt 
** * 

C JJ>j liü (jLLõj p \j> Js* i*Lüb 

jJ L* j vjU \ <t»^i.t) 

(iiuLi. aJ-1 Cjüj Iili p_..äi 


Jabir bin Abdullah ® berkata, "Rasulullah 
menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta 
yang belum dibagi. Namun, bila batasan 
telah ditentukan dan jalan yang dipisah, 
maka tidak ada lagi hak syuf'ah. J 

(HR. Bukhari, Kitab: Syuf'ah" (36), Bab: 
Syufah itu pada sesuatu yang belum dibagi, 
jika batas-batas telah ada maka tidak ada 
lagi syufah (1)) 


-Penjelasan.. 

&ill: Dari kata syafa’tu asy-syaVa artinya aku 
menyatukan sesuatu dengan sesuatu yang 
lain, maksudnya menyatukan bagian dengan 
bagian lain. Menurut istilah syariat, syufah 
adalah hak kepemilikan bersifat memaksa 
yang dimiliki sekutu lama terhadap sekutu 
baru terkait benda yang dimiliki dengan 
imbalan. Pemberlakuan syufah disepakati 
ulama. 

£ j> &: Maksudnya untuk segala sesuatu yang 
bisa dibagi. ijii-l : Jamak hadd, maksudnya 
di sini adalah barang-barang milik yang 
dibedakan setelah dibagi. Makna asal hadd 


3 Conloh, dua orang bersekutu (patungan) membeli tanah, 
kemudian salah satu menjual bagiannya pada orang lain. 
Maka, sekutu lebih berhak membeli tanah itu daripada orang 
lain dan menggabungkan tanah bagian sekutunya pada 
tanah bagiannya. Dengan catatan, tanah tersebut belum 
ditentukan batas kepemilikannya dan belum dibagi—edt, 


622 








adalah mencegah, maksudnya membatasi 
sesuatu agar tidak ada yang keluar darinya 
dan mencegah sesuatu yang lain masuk ke 
dalamnya. 

: Sudah dijelaskan jalan-jalannya. 

iili % : Tidak ada celah bagi syufah setelah 
hak-hak dibedakan melalui pembagian. 


--Penjelasan... 

\£i .: Yaitu tentang perkataan tersebut. 

: Yaitu perkataan tersebut. 

& : Yaitu aku akan berkata kencang 
di tengah-tengah kalian, dan aku akan 
menyakiti kalian dengan celaan, seperti 
halnya seseorang dipukul tepat di pundaknya 
agar sadar dari kelalaian. 


MENANCAPKAN KAYU Dl TEMBOK 
TETANGGA 

HADITS KE-1037 


HARAM MENZALIMI DAN MERAMPAS 
TANAH ORANG 


Ji^j Sl ‘iü ÄI c$ej VJ& üj -vrv 

■* **«■* 

Sjlf gZ S :jV5 fbj gs. ÄI & ÄI 

j $ p 4 j>: 5? 

4 Äij ci$^> iile- 4 ^ 


( j < 


Abu Hurairah m meriwayatkan, bahwa 
Rasulullah £j§ bersabda: 

"Danganlah seseorang melarang 
tetangganya menancapkan kayunya (untuk 
suatu keperluan) ke dinding rumahnya." 

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa 
kalian terlihat seakan menolak ketentuan 
hukum ini. Demi Allah, kalau sampai itu terjadi, 
aku benar-benar akan melempar kayu-kayu 
itu ke pundak kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Tidak dilarang seseorang 
yang menancapkan kayu pada dinding 
tetangganya ( 20 )) 


HADITS KE-1038 

d&J ci ~ vrA 

* - S- , !i •*?? • '' .• - •> ■’*' ' \ ' 

All Jijjl All 

\4&> s* jjääxjI ui jül <5!3> jj 

ÄI ÄI *5^3 ^ &Ä 

2 jf di 

cÄ-fO’ fjž 


Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail s® 
meriwayatkan bahwa ia pernah bertengkar 
dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara 
kepemilikan tanah. Arwa menuduh 
bahwa Sa'id mengurangi haknya dan 
memberikannya kepada Marwan. Maka 
Sa'id berkata, "Apa (patut) aku mengambil 
haknya? Sungguh, aku bersaksi bahwa aku 
benar-benar telah mendengar Rasulullah ^5 
bersabda: 

'Siapa yang mengambil tanah secara aniaya 
sejengkal saja, maka pada hari kiamat ia 
akan dikalungi tanah dari tujuh bumi.'" 


623 







(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Penjelasan tujuh lapis bumi (2)) 

--Penjelasan.. 

: Menjadi seperti kalung di lehernya. 
Sa’id membiarkan haknya untuk Arwa 
dan mendoakan keburukan kepadanya, ia 
mengucapkan, “Ya Aliah! Jika dia berdusta, 
maka butakan penglihatannya, dan jadikan 
kuburannya di tanahnya sendiri.” Aliah 
menerima doa Sa'id, Arwa menjadi buta, 
suatu ketika ia melewati sumur di tanah 
tersebut laiu ia jatuh ke dalamnya, dan sumur 
itu menjadi kuburan baginya. 


HADITS KE-1039 


l 'li >?? - f • *> s , 

Cob 4j| «UJU» 

U G :cJUi oi ^Ul 

& Äi öi 

ir? 4P* Cxijfr? ^al ^ jillj 

õ* 


Abu Salamah m meriwayatkan bahwa 
ia pernah bertengkar dengan seseorang 
(perihal sengketa tanah), laiu ia ceritakan 
hai itu kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, 
"Wahai Abu Salamah, jangan sampai 
(engkau mengambil atau tidak memberikan 
sejengkal) tanah (kepada pemiliknya). 
Karena, Nabi jgš pernah bersabda: 

'Barang siapa mengambil tanah sejengkal 
saja secara zalim, nanti ia akan dikalungi 
tanah dari tujuh bumi.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Berbuat kezaliman pada tanah 
(13)) 

.Penjelasan.. 

ils: Seukuran satu jengkal. 


LEBAR JALAN UMUM JIKA ADA 
PERSELISIHAN 

HADITS KE-1040 

:Jb «Ufr S jiju doo*. -Vf 

** *■«** 

j jyUuä-l lij i_jL SjJlhll n (JjliwJI 

(.bjLljoUl 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi gj 
menetapkan, jika kalian berselisih tentang 
jalan maka (ketentuannya) tujuh hasta. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-kezaliman" 
(46), Bab: Perselisihan pada ukuran jalan (29)) 

..Penjelasan---. 

Ijjilio: Mereka saüng bertikai. 

$«lii : Ukuran jalan umum dijadikan 
berukuran tujuh hasta, setelah itu masing- 
masing sekutu diberi bagian tanah sebatas 
untuk dimanfaatkan dan tidak merugikan 
sekutu lain. 


624 












BAB 25 

FARA’IDH (WARISAN) 


MEMBERIKAN BAGIAN KEPADA 
PEMILIKNYA 


HADITS KE-1041 


.5^ o. J • 


O"’ I ^ ji.i • | «•' ». / 

<Ü)I (S&J £il W 


-VIA 


: jll fLj 4^ Äi 5^)1 

]>> jAj Jj^iP ^ 

JjU v--*\j o L-illS** Ao 


Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi üš, 
yang bersabda: 

"Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang 
telah ditetapkan) kepada yang berhak. 
Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki 
yang paling dekat (nasabnya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwarisan" (85), Bab: 
Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya 
(5)) 


-Penjelasan-- 

JaAjä\ : Jamak faridah, fa’ilah bermakna 
mafulah Faraidh adalah bagian-bagian yang 
sudah ditentukan dalam kitab All ah, yaitu; 
separuh, seperempat, seperdelapan, dua 
pertiga, sepertiga, dan seperenam. 

Q : Yang berhak mendapatkan bagian- 
bagian tersebut berdasarkan nash Al-Qur’an, 


yaitu wajibkan bagian-bagian tertentu itu 
kepada yang berhak dan putuskan untuk 
mereka. Kata-kata ini diungkapkan dengan 
tingkat kefasihan tertinggi dan tujuan- 
tujuan balaghah yang paling luhur dengan 
menggunakan majaz, karena maknanya 
adalah berikan bagian-bagian itu kepada 
yang berhak. 

P jij : Untuk lelaki yang paling dekat 
nasabnya dengan si mayit, bukan yang jauh. 
Sifat pi disebut untuk penegasan. 


WARISAN KALALAH 


HADITS KE-1042 


<Ui! 4ji)! XfP jV doA»- “Vlf 

4-Ic- iili jJa £jp)l Jlsll Lisja jJõ :J\J 

ifLj äi 5411 .=£ && 

<üJl J ^\ lill toJiill CJa jaj 

Jg ÄI U :cÜI fLj 

fö j u ^ 

titl^i^Jl äjT cJji 


625 






(aJj. õiUft <_j\j « Vo :<j t£,UvJ1 A^ä-I) 


3abir bin Abdullah m berkata, "Aku pernah 
sakit, laiu Nabi jgj; dan Abu 8akar datang 
menjengukku dengan berjalan käki. Ketika 
beliau menemuiku, aku sedang pingsan. 
Beliau kemudian berwudhu dan memercikkan 
sisa air wudhu kepadaku. Aku pun tersadar, 
dan ternyata Nabi gjj ada di depanku. Aku 
lantas bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa 
yang dapat kuperbuat dengan hartaku, 
bagaimana aku membaginya?' Beliau belum 
menjawab apa-apa, hingga turun ayat 
tentang harta warisan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penyakit" (75), Bab: 
Menjenguk orang yang pingsan (5)) 

...Penjelasan- 

: Air yang digunakan untuk wudhu. 


AYAT YANG TERAKHIR KALI TURUN 
IALAH TENTANG KALALAH 

HADITS KE-1043 

: jll «AJLP —Vif 



j <Ai Ji 


Bara' m berkata, "Surat yang terakhir kali 
turunadalahBara'ah(At-Taubah),sedangkan 
ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: 
'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah).' (An Nisa: 176)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir Surah an-Nisa' " 
(65), Bab: Mereka meminta fatwa kepadamu 
(tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 


memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." 
(27)) 


HARTA YANG DITINGGALKAN ORANG 
MATI UNTUK AHLI WARISNYA 

HADITS KE-1044 

st >•- .i . . . ? > • .. 

jl 4jjl S jlfc -\*ll 

•T * ^ ** 

jj! fbj tlz äi y* ii jj^j 

ojJ Qj 5 Ja :JL*Jj ^Jlc- cjjEJl 

% & z\lj AA ajj a!i iii ivl SüJ 

Uil jp tjUlÜJ jll 

^ jjl UI :jll *£jsSl Uli il 

5^1 UIS ^ J, 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
pernah ada orang mati yang meninggalkan 
utang dibawa kepada Rasulullah Beliau 
pun bertanya, "Apakah dia meninggalkan 
harta untuk membayar utangnya?" Bila 
ternyata jenazah tersebut meninggalkan 
harta untuk melunasi utangnya, beliau mau 
menyalatinya. ]ika tidak, beliau berkata 
kepada kaum muslimin, "Shalatilah saudara 
kalian inil" 

Ketika Allah membukakan banyak 
kemenangan di berbagai negeri, beliau 
bersabda, "Aku lebih berhak (mengurus 
urusan) orang-orang beriman daripada diri 
mereka sendid, maka siapa yang meninggal 
dunia dari kalangan kaum mukminin laiu 
meninggalkan utang, akulah yang wajib 


626 






membayarnya dan siapa yang meninggalkan 
harta maka harta itu untuk ahli warisnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tanggungan" (39), Bab: 
Utang (5)) 


—..Penjelasan .. 

}Ua>: Ukuran lebih di atas biaya pengurusan 
jenazah. 

»üj: Sesuatu yang digunakan untuk melunasi 
hutang si mayit. Dari hadits ini disimpulkan 
dorongan untuk melunasi hutang saat masih 
hidup atau berusaha untuk terbebas dari 
hutang. Andai urusan hutang tidak berat, 
tentu Nabi % membiarkan saja orang-orang 
yang punya hutang. 







BAB 26 
HIBAH 


MAKRUH MEMBELI KEMBALI 
SESUATU YANG TELAH 
DISEDEKAHKAN 


HADITS KE-1045 

cJ> :JÜ <4JLC> AJjl <j}?j J*S- -VI® 

J • <" . J | «"* ?'7 i i , • + • ^ 

<4Ail ^ { jMjj Jp 

• . >>• -* >?? * ^ •? > •„?? 
dA ^i CUÜj tOjXJjl J) COjli 

S :jOl <fLj *3* äi ciLJ 

iŠ' lHc^ jlj (ib ž xtf 3 ajü 

4 oiUte «I ü 4 &b\ 

(cjjuD Ja «-Aj o* istuli «-»bS” tl: j (_SjL>iJl <3?jäX) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Zakat" (24), Bab: 
Membeli sedekah" (59)) 

---Penjelasan.-.- 

j-y j& «ii?: Aku membawa seseorang di atas 
kuda, yaitu aku menjadikan kuda milikku 
sebagai tunggangan bagi mujahid yang tidak 
memiliki tunggangan, memberikan kuda itu 
padanya. 

lx* ii' i£L2»b : Tidak mengurus kuda 
tersebut, tidak diberi makan dan minuni, 
dilepaskan mengembala sendiri hingga 
menjadi kuda yang hampir mati. 

db*ü ii Ü5 S 5 : Jangan menarik kembali 
sedekah yang telah kau berikan melalui 
pembeiian atau yang lain. 


Ümar bin Khatthab ess mengisahkan, "Aku 
pernah memberi (seseorang) kuda untuk 
berperang di jalan Allah, tapi orang itu 
malah menyia-nyiakannya. Aku pun berniat 
membelinya kembali dan aku kira dia akan 
menjualnya dengan harga murah. Aku pun 
menanyakan hai ini kepada Nabi ££, maka 
beliau bersabda: 

'Jangan kamu beli dan jangan kamu ambil 
kembali sedekah yang telah kamu berikan. 
Sekalipun orang itu menjualnya kepadamu 
dengan harga satu dirham. Karena, orang 
yang mengambil kembali sedekahnya seperti 
orang yang menjilat kembali ludahnya.'" 


HADITS KE-1046 

Jjj 'JtS- 5i De Aüi -Vii 

^ Ssf 1 Jp 

g* äi & & ijLj jUl y 356 

JUU JJ AjCoJ j : JIa 3 tjJ —j 

i—>L \Js£ 0*\ 

( Jri—JI d 


629 






Urnar bin Khatthab m meriwayatkan bahwa 
ia menyedekahkan kuda di jalan Allah, 
kemudian ia mendapati kuda itu dijual. la pun 
ingin membelinya kembali, tapi ia bertanya 
terlebih dahulu kepada Rasulullah jg|. Beliau 
pun bersabda: 

"Dangan kamu beli dan jangan kamu ambil 
kembali sedekahmu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Imbalan 
dan beban di jalan Allah (119)) 


HARAM MENARIK KEMBALI SEDEKAH 
DAN HIBAH, KECUALI YANG 
DIBERIKAN KEPADA ANAK 


HADITS KE-1047 


:J15 <U)l Jjl -VIY 

idi sfLj *3* y, $\ ja 

j*yJl o> <->V '*■ •' : (i 4 ^»-i) 


Ibnu Abbas © berkata, "Nabi bersabda: 

'Orang yang meminta kembali hibahnya 
seperti anjing yang muntah laiu menelan 
kembali muntahannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Pemberian suami kepada istrinya dan 
pemberian istri kepada suaminya (14)) 


MAKRUH MENGUTAMAKAN 
SEBAGIAN ANAK DALAM HIBAH 

HADITS KE-1048 


iil 5l (V OÜjcJI tloai* -VIA 

00 *" 0 'J " 

ciiüirjül «fLj Äi Äi 


:jV 5 ci£ 2 Jj :jüi lii £l 

: JI5 A 

(jJjJj tjll ulj \f ;til i AiS" o\ ^jUvJl ^>^>1) 


Nu'man bin Basyir m meriwayatkan bahwa 
ayahnya datang membawanya menemui 
Rasulullah #§ laiu berkata, "Aku telah 
memberi anakku ini seorang budak." Beliau 
bertanya, "Apa semua anakmu kamu beri 
budak semisal?" la menjawab, "Tidak." 
Beliau bersabda, "Kalau begitu, lebih baik 
kamu tarik kembali (budak itu)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Pemberian seorang anak (12)) 


HADITS KE-1049 


I ' • .('•iil i * ' . , , 

‘j V* ü* 

j>iJI Jp jij jü-«* ^ ^LxJI 

cJj cJiii yi :jjij 

Äi Äi J#; i+S j*. S Jtjü 
fuj *3* Äi *bi jfc jdij 

* C-*' • *i ■»•»"*? • 1 1. S* 

ül 

: jii äi jjij u; ii -gjÄ 
i^il jvs s :jvl iii jL iiij jsc, cJsif 
£ki y : jvi jo gUi$ äi 

(^il i) jl|J!i)ll uL VT .'1^1 A>^>!) 


Amir m berkata, "Aku mendengar Nu'man 
bin Basyir berkata di atas mimbar, 'Ayahku 
memberiku sebuah hadiah.' Amrah binti 
Rawahah pun berkata, 'Aku tidak rela sampai 
kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah 
Maka ayahku menemui Rasulullah gjj 


630 



dan berkata, 'Aku memberi anakku yang 
berasal dari Amrah binti Rawahah sebuah 
hadiah, namun ia memerintahkanku untuk 
mempersaksikannya kepada Anda, wahai 
Rasulullah.' 

Beliau bertanya, 'Apa semua anakmu kamu 
beri hadiah seperti ini?' la menjawab, 'Tidak.' 
Beliau bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada 
Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak 
kalian.' Nu'man berkata, 'Maka dia kembali 
dan mengambil kembali pemberiannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Mendatangkan saksi pada pemberian (13)) 


AL-’UMRA (PERAWATAN BANGUNAN 
SELAMA HIDUP) 


tersebut kembali lagi kepadaku. Seperti 
itulah yang mereka lakukan pada masa 
Jahiliyah. Islam membatalkan praktek ini 
dan memberitahukan kepada mereka, siapa 
menyerahkan sesuatu kepada orang lain 
selama hidupnya, barang tersebut menjadi 
milik para ahli waris si penerima setelah ia 
meninggal dunia. 


HADITS KE-1051 

■r» » > • 

t . Jk «il ,* . 


£gi)l «U£> 4jJl SjjjA -V0\ 

: JV5 4All 

i£J^i\ lj Jji L> <_>L rr i_A zš 0\ :j 


HADITS K.E-1050 


jj pa9 : jli tAift <Ull j»\>- -\*6* 

(ijjjjilj j Jj L* oli rt ijbT o\ ^^>1) 


Abu Hurairah ase meriwayatkan dari Nabi 
%% yang bersabda, "'Umra (perawatan 
dan penjagaan) adalah hibah yang 
diperbolehkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pemberian " (51), Bab: 
Umra dan Ruqba (32)) 


Dabir m berkata, "Nabi jg menetapkan 
bahwa 'umra 1 (perawatan dan penjagaan 
bangunan) adalah milik orang yang diberi 
hibah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pemberian" (51), Bab: 
Umra dan Ruqba (32)) 

-Penjelasan- 

isjiiii: ^ li. jtfli iijl b.\ artinya aku memberikan 
rumah itu kepadanya untuk ia huni selama 
ia masih hidup, setelah ia meninggal, rumah 

1 'Umra adalah seseorang berkata kepada orang lain, 'Aku 
berikan rumah ini secara umra kepadamu.' Artinya, 
kamu boleh menempatinya seumur hidup. Bila kamu 
meninggal, maka rumah itu menjadi milikku lagi. Hai ini 
biasa dilakukan di masa jahiliyah. 

Nabi menyalahkan praktik umra semacam ini dan 
memberitahukan bahwa orang yang di masa hidupnya 
diberi umra maka sepeninggalnya pemberian itu menjadi 
hak ahli warisnya. 


-Penjelasan- 

: Untuk penerima pemberian 
seumur hidup dan untuk para ahli waris 
sepeninggalnya, si pemberi tidak lagi 
memiliki hak atas barang yang ia berikan. 


631 










BAB 27 
WASIAT 


HADITS KE-1052 

i/^ ,/ A-» j ^ ^ j,** ^ • i l4 • «■’ > • «* 

< U^J L£ 4JJl 4JJl -\*0{ 

* ^ 

i *" | #» *T| M ^ ^ *1" * >i I ^ #» i l ^ I i ^ ö | 

La :jlä <|iüuiij aJ^ 4^)1 4jjl (j)l 

^ ctt*^ c ~*i 6*5 c£?Ji ^ jiJLr 4 ' 

>-• i'.>š'* **z „„ 

tJJS’ Ajtjrtdut 4 m^jj 
(\jLöj]I i_>U \ cULdjll i_»b^' aa :^j l5jU^JI <*-^*-l) 


Abdullah bin Ümar $3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah gj bersabda: 

"Tidak dibenarkan seorang muslim yang 
mempunyai suatu wasiat melewatkan dua 
malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Wasiat 

(D) 


—.- - Penjelasan. 

U: Maksudnya adalah (Bukan/Tidak). 

gJSJJ c 4 « : Maful kata <LLz dibuang, 
perkiraannya V 1 .T \g\% atau 

<Lojj Sl): Saat tidur, wasiatnya harus sudah 
tertulis di dekatnya. 


MEWASIATKAN SEPERTIGA HARTA 


HADITS KE-1053 


» i i, > • < 

* • -vor 


&'c&5ü?Ü3ü)J}t 
fLj äi jõ <&-j 6^ : $ 

üj :o1aä AÜI gf-j «gjSjil 


^ % «gvs ji ui} 


:cJÜ S :JVl £U jiL JlSl 


£ }\ *&£ ^\j «Aia» :J »5 jLS :<JUi 

(Lijjj i» ^ jo- afetf Oi^jj > s 5 ! õli 

. .£*sSs« s .*2 • T n?.., -,s t i ■: •*?<?"-' : U" 

^CÜJ AjUJ jiJD jJ (ib |3 jjAOwü Ajlft 

•ajbJi&j# ü ji ^ jii m ^ 

OliJ: jtf yUit i« jSif ji)l (JJij § :cJul 

4 -jS *j õwjl°Vl &U. 5 U£ JlŽ jj 

f ipi ^ ji Jjs ji iili' ^ .iiijj 


> *, -»*. (. - . | • iS* f T- •■» S ^S Ct^ 

l >>' ■**- j-»UI J» Jp Tj 

äŠLoJ ÕU 


633 






(jjJI (Jj ljU TV :j3Ui-l i-jUS" tj (JjLkJ! 4^-^i-l) 

(*Jj> £1 Jju* pL.j 4 aJlC> 

Sa'ad bin Abu Waqqash m mengisahkan, 
"Rasulullah jg mengunjungiku pada hari Haji 
Wada' saat sakitku sudah sangat parah, laiu 
aku berkata, 'Sakitku sudah sangat parah dan 
aku memiliki banyak harta padahal pewarisku 
hanya seorang anak perempuan. Bolehkah 
aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?' 
Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Aku katakan 
lagi, 'Bagaimana kalau setengahnya?' Beliau 
menjawab, 'Tidak boleh.' 

Kemudian beliau melanjutkan, 'Sepertiga 
dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. 
Sungguh, lebih baik kamu meninggalkan 
ahli warismu dalam keadaan berkecukupan 
(kaya) daripada kamu meninggalkan mereka 
serba kekurangan sehingga mereka nantinya 
meminta-minta kepada orang. Dan tidaklah 
kamu memberi sebuah nafkah yang kamu 
niatkan hanya mencari rida Allah kecuaii 
kamu pasti diberi balasan pahala atasnya, 
bahkan sesuap makanan yang kamu 
masukkan ke dalam mulut istrimu sekali pun.' 

Laiu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
aku diberi umur panjang setelah shahabat- 
sahabatku?' Beliau berkata, 'Tidaklah sekali- 
kali engkau diberi umur panjang laiu kamu 
beramal shalih melainkan derajat dan 
kemuliaanmu akan bertambah. Dan semoga 
kamu diberi umur panjang sehingga orang- 
orang dapat mengambil manfaat darimu 
(muslimin) dan mungkin dapat mendatangkan 
madharat bagi kaum yang lain (musyrikin). 
Ya Allah, sempurnakanlah pahala hijrah 
shahabat-sahabatku dan janganlah Engkau 
kembalikan mereka ke belakang (murtad).' 
Namun, Sa'ad bin Khaulah membuat 
Rasulullah bersedih, karena ia akhirnya 
meninggal dunia di Mekah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Duka 
eita terhadap kematian Sa'ad bin Khaulah (37)) 

..Penjelasan.. 

jJju : Separuh. 

jjj: Engkau meninggalkan. 

üle: Fakir. 

: Meminta sedekah dari tangan 
orang atau meminta dengan menjulurkan 
tangan pada orang-orang. 

:Zat Allah. 

J 9 U-I : Aku tertinggal di Makkah setelah 
sahabat-sahabatku pergi bersamamu. 

J&t õ\ iUiJ p : Mungkin saja umurmu 
panjang, atau kau tidak akan meninggal 
dunia di Makkah. Ini termasuk salah satu 
pemberitaan gaib yang disampaikan Nabi 
3 ^, karena Sa’ad bin Abi Waqqash berumur 
panjang hingga menaklukan Irak. 

Ji.: Hinggabanyakkaummuslimin 
mendapatkan manfaat karenamu berupa 
negeri-negeri kesyirikan yang Allah taklukkan 
melalui kedua tanganmu, dan didapatkan 
kaum muslimin sebagai rampasan-rampasan 
perang. 

õjjiT <IL y&j : Kaum-kaum lainnya tertimpa 
bahaya karenamu, mereka adalah orang- 
orang musyrik yang tewas di tanganmu dan 
pasukanmu. 

jLjjjl : Dari kata imdha artinya 
melaksanakan, maksudnya teruskanlah. 

: Hijrah mereka dari Makkah ke Madinah. 

J& S 3 : Dengan meninggalkan 
hijrah dan keistiqamahan, sehingga harapan 
mereka sia-sia belaka. 

JLSül: Orang yang pada dirinya terlihat jejak- 
jejak kemiskinan. 

iŠw õli õ? : Yaitu karena ia mati di bumi 
dimana ia telah berhijrah bumi itu. 


634 






HADITS KE-1054 


jjl jollil jkfr JJ :Jli ,\jl -V6i 

:JVl <fLj A&. ÄI 4)1 JjJuJ 0^ 

«iilil} «iiill 

(viJjJlj ÄmOjJI <_>U V :IjLoj!I oo ij i^*-j>-\) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Sekiranya orang- 
orang mau mengurangi (sepertiga) hingga 
(menjadi) seperempat (tentu lebih baik), 
karena Rasulullah ig bersabda: 'Sepertiga, 
dan sepertiga itu banyak atau besar.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Berwasiat dengan sepertiga harta (3)) 

--Penjelasan - --.-. 

JA*J\ J>k jj: Andai mereka mengurangi dari 
sepertiga menjadi seperempat dalam wasiat, 
tentu lebih baik. 


PAHALA SEDEKAH SAMPAI KE MAYIT 


HADITS KE-1055 

^)1 4jd1 — VOO 


ci&l J\ b\ aIc- äi j^> jlž 

.«-J ..?« 

IgJ J 43 tC-JJuaj C-Jls=u j3 v^mju 

• '? i.s ,^ * is -s *. 

(fciiiJi jLkäJI 


Aisyah q® meriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki berkata kepada Nabi jgš, "Ibuku 
meninggal dunia secara tiba-tiba. Aku kira 
seandainya ia sempat berbicara ia tentu 
akan bersedekah. Apa ia akan memperoleh 


pahata jika aku bersedekah untuknya?" 
Beliau menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Mati 
mendadak (95)) 


..Penjelasan • - -. 

: Mati. 

IeU : Seketika. 

1+113 : Rafa’ sebagai pengganti fa’il, nashab 
sebagai maf ui kedua dengan menggugurkan 
huruf jar. • Ma'ful pertama disembunyikan, 
ia menempati posisi fa’il, atau kata <£il£ll 
mengandung makna elli sehingga kata õiiiil 
menjadi maf ui kedua dengan menggugurkan 
huruf jar, atau nashab sebagai tamyiz. 


WAKAF 


HADITS KE-1056 

m * 

^9 ^i)l J li ijxPi iSjl õlil oUail ^j 
, *' • - . 
AJJ1 u :Jl ÄS <1^3 aJUy Ajtf- 4JJI 

jLiif ii õJ iSji c4õi 

Cu»k> Cmmi D} "(Jw Aj jju Uj <A U 

Cl C = - '• - i £ ^ £„ . 'T • ? 

2 Ajl j*£. 1$j ^JuaSÄ :Jl3 14 J C-3Juajj \ 4 Ju 9 l 

l' - • U •; I' A ' sl' J A*'sJ' il' J 

jl^ÜJl i I4J jJ-ÄJj 2j 


Ji^õl 4)1 Jä*-*» ^3 d$J 
^ 5' ^rl3 (>* ^ ^ 

{ li ^ ? *Ti C •" «» * • *1 3 n ^ ♦ 

YU JjUjs jÄ£- :JU3 #1 AJ CoAäS 

» ' ' ' 

(i_üjJI ^ \A <_>VsS” oi 


635 









Ibnu Ümar ® meriwayatkan bahwa Ümar 
bin Khatthab mendapatkan bagian tanah 
perkebunan di Khaibar, laiu ia datang 
menemui Nabi $$ dan meminta saran 
mengenai bagian tersebut. la berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian 
tanah perkebunan di Khaibar, dan saya 
belum pernah mendapatkan harta yang 
sangat berharga seperti kebun ini, lantas 
apa saran Anda mengenai kebun ini?" Beliau 
menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah 
pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." 

Ibnu Ümar berkata, "Ümar pun 
menyedekahkannya; ia tidak dijual, tidak 
diwariskan, dan tidak dihibahkan. ümar 
menyedekahkan (hasilnya) kepada orang- 
orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan 
budak, dana perjuangan di jalan Allah, 
untuk ibnu sabil dan untuk menjamu tarnu, 
la juga membolehkan orang yang mengurus 
kebun tersebut untuk memakan dan memberi 
makan hasil tanamannya dengan cara yang 
baik dan tidak menyimpannya (untuk dimiliki 
sendiri)." 

Perawi berkata, "Saya menyampaikan 
hadits ini kepada Ibnu Sirin, ketika sampai 
pada kata, 'Dan tidak menyimpannya', ia 
mengatakan, 'Dan tidak mengumpulkannya 
(untuk diri sendiri)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kesepakatan (syarat)" 
(54), Bab: Syarat-syarat wakaf( 19)) 

..Penjelasan- 

SjJilS: Meminta pendapatnya. 
jLüi: Paling baik. 

: Kamu sedekahkan. 
jjiil jj: Kerabat. 

vjtžjll: Memerdekakan budak, mereka adalah 
budak-budak mukatib, dengan memberi 
mereka sebagian dari wakaf untuk membayar 
biaya kemerdekaan mereka. 


&\ jlj: jj : Orang yang kehabisan bekal 
saat menjalankan ibadah haji ataupun saat 
berperang. 

Jll!» : Orang yang memiliki harta di suatu 
negeri namun ia tidak bisa datang ke sana, 
dan dia miskin. 

<J: Yaitu seukuran seperempat wakaf 
dengan cara yang patut. 

Jpi ji. : JU : seseorang menjadi 

memiliki harta. 

Su J5l£i : yaitu bukan menumpuk-numpuk 

harta. 


TIDAK BERWASIAT JIKA 
TIDAK PUNYA SESUATU YANG 
DIWASIATKAN 

HADITS KE-T057 


c- ~ . f f • i. • - *• - 

OÜJ9 j£- tjjl jj 4JJl -U£. -V©V 

jjl (jl <v 4JJl -UC oJw :J15 (Üj^xa /oi 

S: Ja jiü äi 51? ji 

\j^a\ jl ‘A—gpl jp C~š :cJü 

4JJI uUžaj (jpj I :J\5 

Jjij UUjJI v_*\j \ :LUojJI oo : j <>p.l) 

(oAift Ja^ll «iili 


Thalhah bin Musharrif berkata, "Aku bertanya 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apa 
Nabi pernah berwasiat?' la menjawab, 
Tidak.' Aku bertanya lagi, 'Laiu bagaimana 
manusia diwajibkan atau diperintahkan untuk 
berwasiat?' la menjawab, 'Beliau berwasiat 
dengan Kitab Allah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat"{ 55), Bab: Sabda 
Nabi tentang penulisan wasiat (1)) 


636 





-Penjelasan- 

J jliS: yaitu tidak memberikan wasiat secara 
khusus, karena penafian ini tidak bersifat 
umum, karena setelah itu Nabi $§ berwasiat 
untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. 
Maksudnya, Nabi jgjjj tidak berwasiat terkait 
harta. 

wj3l jc. cJ* : Maksudnya penulisan 
wasiat terkait firman Allah sss, "Diwajibkan 
atas komu, apabila maut hendak menjemput 
seseorang di antara kamu, jika dia 
meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
orangtuadan karib kerabatdengan carayang 
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 
yangbertakwa.” (Al-Baqarah: 180). 

4 >t <_A££=u : Berwasiat untuk berpegang 

teguh pada kitab Allah dan mengamalkan 
isinya. Beliau hanya cukup berwasiat untuk 
berpegang teguh kepada kitab Allah saja 
karena Al-Qur'an adalah yang paling agung 
dan paling penting, di dalamnya terdapat 
penjelasan segala sesuatu, entah melalui 
nash atau melalui penarikan kesimpulan 
dalil. Jika mereka mengikuti apa yang ada di 
dalam Al-Qur’an, tentu akan menjalankan 
apa yang diperintahkan Nabi kepada 
mereka, berdasarkan firman Allah &, 
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah.” (Al-Hasyr: 7) 
Terkait tiga wasiat yang Nabi jgg sampaikan 
menjelang wafat, seperti disebutkan dalam 
Shahih Muslim, "Jangan sampai ada dua 
agama berada di Jazirah Arab,” lafal lain 
menyebutkan, "Usirlah kaum Yahudi dari 
Jazirah Arab,” dan sabda beliau, "Berilah 
perlindungan kepada utusan seperti aku 
memberi mereka perlindungan,’ juga wasiat- 
wasiat lainnya, secara zhahir, Ibnu Abi Aufa 
tidak membantah penafiannya. 


HADITS KE-1058 


Ij^Ti :JlS <USt lioA»- -V®A 

aif & äi öfj Si ust 14 

jj SsSiü Sjj 4\ jrf & ■'itä 

Jjils jj c:cJlI jl tJfjJL Zp 

•*** I 

tOU Jl9 4jI OU£ (jj 
Jjšj LL^Il ulj ^ utbS* oo 

(tjC£ 


Aswad berkata, "Orang-orang menyebutkan 
kepada Aisyah bahwa Ali menerima 
wasiat (kekhalifahan)." Aisyah pun bertanya, 
"Kapan beliau mewasiatkan itu kepadanya. 
Aku orang yang selalu menyandarkan beliau 
di dadaku (menjelang wafat beliau)", atau 
ia berkata, "Berada dalam pangkuanku, laiu 
beliau meminta air dalam wadah (terbuat 
dari tembaga) hingga beliau jatuh dalam 
pangkuanku dan aku tidak sadar kalau beliau 
sudah wafat. Jadi, kapan beliau memberi 
wasiat kepadanya?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: Sabda 
Nabi 4§ tentang penulisan wasiat (1)) 

-Penjelasan- 

: Miring karena seluruh bagian tubuh 
beliau lemas lunglai. 

jlS : Maksudnya wasiat terkait 

khilafah. 


HADITS KE-1059 

• -d t 


j»jj :J\i iil ^jjl <£oO>> 


»* • .. 

AjfcO 


J*’ P fj* Vj 


637 









4JÜ\ JÜLil, :J\Ü tžLJajM 
h->U£=w :J\Ü tjyJuiU j»jj i*»j jjuüj 

a£ji2S iil iiu jj ^ c£\ 

fii j^j^Ä : $üš £j\3 ^ jl4 ^ V3 

® * i?i • «ii^ ^ ^ •?.- ^^ ®T^ ^ ^ 

a*ä Vj 1 ^jJls (J^co ijl5 t|kJuMj O iP 4JJl 

^ «# ^ *& 4 4}&ä 4 3* 

bü^rö vj*j' & üšj&\ !*?•>' 

Ssatfh cJJj fijo-i cJi*u >* oijii 

JJ Jä uL W1 :^1^>I v-jIiS" oi i(J iJljUJl A>-^>-I) 

(j>jjLiU») i*jJl JaI 


Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas m berkata, 
"Hari Kannis dan apakah hari Kamis itu?" Laiu 
ia menangis hingga air matanya membasahi 
kerikil. la berkata, "Sakit Rasulullah 
bertambah parah pada hari Kannis, laiu 
beliau berkata, 'Berilah aku buku agar aku 
bisa tetapkan untuk kalian suatu ketetapan 
yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya 
selama-lamanya dan bertengkar', karena 
tidak sepatutnya ada pertengkaran di 
hadapan Nabi $ü" 

Orang-orang berkata, "Apaucapan Rasulullah 
telah berubah dan tidak beraturan (karena 
sakit yang beliau rasakan)?!" 

"Beliau berkata, 'Biarkanlah aku. Kondisiku 
sekarang sudah lebih baik dari yang kalian 
inginkan.' Beliau berwasiattiga hai menjelang 
wafatnya: 

'Usirlah orang-orang musyrikin dari Jazirah 
Arab dan hormatilah para tarnu (duta, utusan) 
seperti aku menghormati mereka.' Dan aku 
(Ibnu Abbas) lupa yang ketiganya’." 


1 Yaitu, pemberangkatan pasukan yang dipimpln oleh 
Usamah. Kaum muslimin menentang Abu Bakar dalam 
hai ini. Namun, kemudian la memberitahu mereka bahwa 
Nabi £$ telah mengamanatkan hai itu sesaat sebelum 
beliau wafat. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad" (56), Bab: Bergaul 
dan meminta pertolongan kepada ahli 
Dzimmah (176)) 


---Penjelasan - -.- 

yj, : Khabar mubtada' yang dibuang, 
atau sebaliknya, tujuannya adalah untuk 
membesarkan urusan karena berat dan tidak 
disuka. 

\y. ^3 • Yaitu hari apakah itu. Ibnu Abbas 
merasa heran pada hari itu karena pada hari 
itu Nabi £§ jatuh sakit. 

CJaZ -: Membasahi. 

^li£=u t ^\: Berilah aku alat-alat tülis, seperti 
pena dan tinta, atau yang dimaksud kitab 
adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 
menulis. Secara zhahir, kitab yang diinginkan 
Nabi ^ adalah tulisan terkait khilafah Abu 
Bakar. Namun ketika mereka berselisih 
dan sakit beliau semakin parah, beliau 
mengurungkan niat untuk menulis wasiat, 
beliau mempercayakan teks terkait khilafah 
Abu Bakar pada asas yang telah beliau 
canangkan terkait penunjukannya sebagai 
imam shalat menggantikan beliau. 

: Ibnu Baththal mengira artinya kacau, 
sementara menurut Ibnu At-Tin artinya 
berbicara ngelantur. Ini tentu tidak patut bagi 
kedudukan beliau nan tinggi. Kemungkinan 
yang dimaksud adalah Rasulullah sü 
meninggalkan mereka, berasal dari kata 
hajr kebalikan washal, karena Rasulullah 
telah mendapatkan karunia-karunia ilahi. 
Untuk itu beliau mengatakan, "Bersama 
golongan tertinggi.” Ibnu Atsir menyatakan, 
kata tersebut adalah kata tanya dengan 
membuang hamzah. Maksudnya, apakah 
kata-kata beliau berubah dan kacau karena 
sakit yang menimpa beliau. 

«j/ül j* : Panjangnya dari Aden hingga 
pedalaman Irak, dan lebamya hingga 


638 




perbatasan-perbatasan Syam. Demikian 
yang dinyatakan Al-Ashma’i. 

iSJVUl c-Lij : Wasiat yang ketiga maksudnya 
pemberangkatan pasukan Usamah. Kaum 
muslimin berbeda pandangan terkait 
pemberangkatan pasukan ini dengan Abu 
Bakar, Abu Bakar kemudian memberitahukan 
kepada mereka b ahwa N ab i jg; memerintahkan 
hai tersebut menjelang wafat. 


HADITS KE-1060 


ijvi <Ull jj“VV 

# .fLj ^ äi äi \3 

:fLj 4^ ÄI ^J1 JÜ3 c^l 

jiil ijLj S \p,% 

* * ^*1 «■* ®T I ^ K* i l ^ I i ^ f | I ^ ^ * K* 

-Ä3 4jjl 4i)l 

il «ilybl jUsJUPj <£fjil 

: jji: ^ ,#J il^i-13 O^l Jii JJui-13 

jLflJLaj oJju IjJužu S UlH' ^^->,1 l^jjä 

jilll 1 }ja 5'l l*ld iXUi^C- Jjjü 

.£ijŠ :fLj A&- &\ il fej jll 
d} # $$ õ& ä» ^ j« 

4iul 4All ^ 

.61^1 ou> ^ vifej 5? jö fbj ^ 

ii* 0 <->l^ :j iSjVwJt <>-^J-l) 

(clijy jJ-y aJlc <jj1 


Ibnu Abbas ® berkata, "Menjelang ajal 
Rasulullah sg| tiba, beberapa orang lelaki 
berkumpul di rumah beliau. Beliau bersabda, 


'Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan 
(pesan) kepada kalian, agar kalian tidak 
tersesat sepeninggalku.' Di antara mereka 
adayang berkata, 'Rasa sakit telah menguasai 
kesadaran Rasulullah $|, dan kalian memiliki 
Al-Qur'an, maka cukuplah Kitab Allah bagi 
kita/ Orang-orang yang ada di rumah itu pun 
berseiisih dan beradu pendapat. Di antara 
mereka ada yang berkata, 'Mendekatlah, 
Rasulullah akan menuliskan sesuatu untuk 
kalian agar tidak tersesat sepeninggal 
beliau/ Dan di antara mereka ada yang 
menolaknya. Maka ketika terjadi banyaknya 
keributan dan perselisihan, Rasulullah 
bersabda, 'Pergilah kalian dariku/" 

Ubaidullah berkata, "Ibnu Abbas berkata, 
'Sungguh musibah besar, tidak ada 
kesempatan bagi Rasulullah ^ menuliskan 
pesan untuk mereka karena perselisihan dan 
keributan mereka/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit dan wafatnya Nabi (83)) 


---Penjelasan. 

y$L \2 : Ketika kematian sudah dekat. 

jUJav : Dia adalah Ümar bin Khatthab. 
Ümar tentu lebih mengerti dari Ibnu Abbas, 
yaitu di dalam Al-Qur’an sudah ada penjelasan 
hukum-hukum agama dan penjelasan 
yang menepis perbedaan pendapat terkait 
hukum-hukum tersebut. Ümar mengetahui 
hai itu dari firman Allah, “Pada hari ini telah 
Kusempumakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat- 
Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama 
bagimu.” (Al-Mä'idah: 3) Ümar tahu, tidak 
ada suatu kejadian pun hingga hari kiamat, 
melainkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an 
dan Sunnah, baik secara nash maupun 
petunjuk. Terkait keinginan Nabi 5Ü untuk 
menulis wasiat khilafah kala mengalami 
sakit keras, tentu sangat memberatkan 


639 






beliau. Untuk itu, Ümar menilai sudah cukup 
dengan penjelasan sebelum-sebelumnya 
demi meringankan beliau, di samping agar 
tidak menutup pintu ijtihad, penarikan 
kesimpulan dalil bagi para ahlul ilmi, dan 
mengaitkan ushul dengan furu'. Oleh 
karenanya. Ümar menilai yang benar adalah 
tidak menulis wasiat sebagai keringanan bagi 
beliau, juga sebagai kelebihan bagi para ahli 
ijtihad. Adanya Nabi tidak mengingkari 
pendapat Ümar ini menunjukkan bahwa 
beliau membenarkan pendapatnya. 




BAB 28 
NAZAR 


PERINTAH MELAKSANAKAN NAZAR 

HADITS KE-1061 


LARANGAN BERNAZAR DAN NAZAR 
TIDAK DAPAT MENOLAK TAKDIR 
SEDIKIT PUN 


jl 4 U 4 JL& 4JJI O# • # 


4 JJ 1 i4JL& 4JJ| ©iU-C» 


\ 44 I&J cJtf ^ 51 =j& jJL^j 4 AJI 

I 4 I& 4*ii\: JU! tjJo 

jji <_»pw-J L. i_>\j \A :\jLoj !1 i_>U£" 00 ) 

(o-Jil jjt- jjjcJI «Lõi} *ajx- IjiJk«ia;> 0^ »V»»i 


', * 4 " j->.i ■; - 


HADITS KE-1062 


1,2 . * > ° fi , . , ) *, > 0 * 

:J\S (Uflfr 4JJI (j?fj j+£- £j| tio-L» -W 

:JVl ijÜJl ^ jdlj *3* ÄI ^11 jü 

^ 1 & * £^4 dj 3 &ä š>; s ä 

J] JuaJ) jjkJl *läJJ «_A> T CjXõll i_jUS" Af rj *»-j3~\) 

0^' 


Ibnu Abbas ® meriwayatkan bahwa 
Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada 
Rasulullah $ 5 , ia berkata, "Ibuku meninggal 
dunia, dan ia mempunyai sebuah nazar 
(yang belum ditunaikan)." Beliau bersabda, 
"Laksanakanlah nazarnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wasiat" (55), Bab: 
Menyedekahkan harta orang yang meninggal 
dengan tiba-tiba (tidak menulis wasiat) dan 
melaksanakan nadzarnya (19)) 


Ibnu Ümar berkata, "Nabi jgš melarang 
nazar dan bersabda bahwa sesungguhnya 
nazar tidak dapat menolak apa-apa, tapi ia 
(nazar) hanya keluar dari orang yang bakhil." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Qadar" (82), Bab: 
Nadzar hamba dan takdirAllah (6)) 

--Penjelasan. 

^iSJI : yaitu tentang akad nazar atau 
keharusan nazar. 

Iili jj: Sl: yaitu nazar sedikit pun tidak menolak 
takdir. 

o : yaitu dengan nazar. 

&: karena ia hanya bersedekah dengan 
imbalan yang diterima terlebih dahulu. 
Nazar kadang bertepatan dengan takdir, 


641 





untuk itulah nazar hanya diucapkan orang 
bakhil, karena andai tidak bakhil, tentu ia 
tidak bemazar. 

Sabda, menunjukkan kewajiban 

memenuhi nazar. Sulit difahami, nazar 
dilarang namun wajib dipenuhi ketika apa 
yang dinazarkan tercapai. Tanggapan; nazar 
yang dilarang adalah nazar yang diyakini 
menghindari takdir seperti yang mereka 
kira. Banyak sekali orang punya keyakinan 
seperti itu kala melihat berbagai keinginan 
umumnya tercapai dengan nazar. Sementara 
jika seseorang bemazar dan yakin bahwa 
Allah jua yang menimpakan mara bahaya dan 
memberi manfaat, dan nazar hanya sebagai 
sarana saja, saat itu memenuhi nazar adalah 
ketaatan. Nazar ini tidak dilarang. 


HADITS KE-1063 

4&1 j-i JV5 : j\3 do ji» -VUT 

cM ? H & 

ä j jS Jš jižji jj jisi äjä 

ii./ .. * •. - * 

|ü U OL& 4 j 

J* 9 o* 6*^ (iie j» 

♦lijli uL n ijjxllj AV ^UJI 

(jjcJlj (J ijiji: *ljij ijõJV* 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi ^ bersabda: 
'Nazar tidak akan mengantarkan anak Adam 
pada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. 
Namun, nazar akan mengantarkannya pada 
takdir (lain) yang telah ditakdirkan baginya. 
Allah mengeluarkan nazar dari orang yang 
bakhil. Dia mengantarkannya pada sesuatu 
yang belum ia dapatkan sebelumnya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan nazar" 
(83), Bab: Memenuhi nazar dan firman Allah 
Ta’ala :" Penuhilah nazar" (26)) 


.Penjelasan. 

a13l& : Maksudnya sesuatu yang dinazarkan, 

seperti kesembuhan. 

jt : Dari nazar. 


NAZAR BERJALAN KÄKI KE KA’BAH 


HADITS KE-1064 

*gŽJl il «Ü 4JJl (sfcj -Vii, 

: jvi 50 ^$ 1*1 155 fLj * 3 * Äi 

jfi. ÄI 5j :j\3 ‘^5 il jSI :$vS lii ju; u 

lIS^j il lj»\j ~jjü ZZJl\ 1 Ui jjõ 

j jj tV »!_)». i_jUS" tA : j (JTjliyJI 

(v£)ij! 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi 
melihat seorang tua renta dipapah oleh 
kedua anaknya, beliau pun bertanya, 
"Mengapa orang ini?" Orang-orang 
menjawab, "Dia bemazar untuk berjalan käki 
(menuju Mekah)." Beliau berkata, "Allah tidak 
membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap 
dirinya sendiri." Maka beliau memerintahkan 
orang itu untuk naik kendaraannya’. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Upah buruan" (28), Bab: 
Bernadzar untuk jalan ke Ka'bah (37)) 


1 Nabi tidak menyuruhnya memenuhi nazamya karena; 
pergi haii dengan naik kendaraan lebih utama daripada 
dengan berjalan käki. Atau, karena memang ia tidak bisa 
memenuhinya. 


642 







.Penjelasan.-. 

: Berjalan di antara keduanya 
denganbertumpupadakeduanya (dibopong). 

Cs~^ : Bernazar berjalan käki ke Ka’bah. 

'rfjttfjfi •' $ di sini mashdariyah, maksudnya 
<M \A (Nabi jgg menyuruhnya untuk 
menunggangi kendaraan). Rasulullah ^ tidak 
menyuruh orang tersebut memenuhi nazar, 
mungkin karena menunaikan ibadah haji 
dengan berkendara lebih baik dari berjalan 
käki, sehingga bernazar menunaikan ibadah 
haji dengan berjalan käki tentu meninggalkan 
yang lebih baik, sehingga tidak wajib dipenuhi, 
atau karena yang bersangkutan tidak mampu 
memenuhi nazar. Kemungkinan terakhir ini 
lebih kuat. 


HAD1TS KE-1065 

! i • -c • s-i-* * • - 

OjJ j :Jü <iji do.X»- -\*"\6 

6? j* 4 af 

JLtS ‘pJuoj <U)1 

(L-S3IJ1 


Uqbah bin Amir m berkata, "Saudariku 
bernazar untuk berjalan käki ke Baitullah. la 
pun menyuruhku untuk meminta fatwa kepada 
Nabi jg. Aku datang meminta fatwa kepada 
beliau, dan beliau bersabda, "Hendaklah ia 
berjalan käki dan berkendaraan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Upah buruan"( 28), Bab: 
Bernadzar untuk jalan ke Ka'bah (37)) 


643 







BAB 29 
SUMPAH 


LARANGAN BERSUMPAH DENGAN 
SELAIN ALLAH 


HADITS KE-1066 

& <i» ^ j\l :j»S dJji -V1T 

0? ai» Jj Jlc. ai» 

iii 4 cJ^. u Jj »33 jvl fi»a»ru 

gT Vj »#£ «fLj ai» 5^1 cJi^ 

(p^suLlj M cjL t .jIsS" Af lj } 


Ümar bin Khatthab m meriwayatkan, 
"Rasulullah pernah bersabda kepadaku: 

'Sungguh, Allah melarang kalian bersumpah 
dengan nama bapak-bapak kalian.'" 

Ümar berkata, "Demi Allah, sejak mendengar 
sabda Nabi $5 itu, aku tidak lagi bersumpah 
dengan nama-nama ayahku, baik sumpah 
diri sendiri atau menceritakan sumpah orang 
lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah" (83), Bab: 
Larangan bersumpah dengan bapak-bapak 
kalian (4)) 


.Penjelasan. 

^i=uUL \y&- jt : rangkaian kata & 
pada mahal rafa’ sebagai khabar jj , dan jt 
mashdariyah pada mahal nashab atau jar 


dengan memperkirakan huruf jar, maksudnya 
Nabi gjg melarang kalian bersumpah. 

: Yaitu sengaja. 

Yj\ Sj : Yaitu menuturkan dari selainku, 
maksudnya aku tidak pernah bersumpah 
dengan menyebut para leluhur, juga tidak 
pernah menuturkan sumpah seperti itu dari 
orang lain. 


HADITS KE-1067 


4 i( Üll (cfcj 'Je£- £J» -VTiV 

liLL udk jAj wij 

:fLj ÄI & Jfi» fi»SI aI 

ilu- 51? jj giiž ö\ j£»ig ai» 

m Aj x ^ 

jj jj t_»b Vt :»-oYl YA :j 

(}UU-dUi Jls 


Ibnu Ümar ® meriwayatkan bahwa ia pernah 
mendapati Ümar di atas tunggangannya 
bersumpah dengan nama nenek moyangnya. 
Rasulullah ^ pun menyeru kepada orang- 
orang: "Sesungguhnya Allah telah melarang 
kalian bersumpah dengan nama bapak- 
bapak kalian. Barang siapa bersumpah 


645 






hendaknya bersumpah dengan nama Allah 
atau kalau tidak, lebih baik ia diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab” (78), Bab: Ucapan 
orang yang salah takwil atau bodoh (74)) 


SIAPA YANG TERLANJUR BERSUMPAH 
DENGAN LATA DAN UZA HENDAKLAH 
IA SEGERA MENGUCAP 
LÄ ILÄHA ILLALLÄH 


HADITS KE-1068 


J\5 : JtŠ lilfr ÄI -VIA 

JUl 

*Äl % V <j£Ü «^1} oüUlj £ 
Jx^iub tiislil J liu <4*^Ld) j\i JjJõj 

(—>lj f 5OTT :juJb]| ;J A^>t) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Barang siapa yang bersumpah 
dan berkata, 'Demi Lata dan Uzza' hendaknya 
ia mengatakan, 'Lä lläha lllalläh.' Dan 
barang siapa berkata kepada sahabatnya, 
'Kemarilah, saya berjudi denganmu' maka 
hendaknya ia bersedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: '7afsir surat an-Najam" 
(65), Bab: Maka apakah patut kamu 
menganggap Al-Latta dan Al-Uzza (2)) 


MENEBUS SUMP AH DAN 
MENGERJAKAN YANG LEBIH BAIK 
DARI SUMPAHNYA 


HADITS KE-1069 


*| t m A * * I , ^ ^ | J f J • ^ 

:Jl9 nUt <OJl ^1 -VH 

** 

& Äi & Äi JJij Ji yl^il ^jl 


^ f* H fJS õScii jJU «fLj 

Sl Äi £ G :cls SJ3* ÖÖ 

5 Äi} :jül 

4 Ü 1 1 % isS&Sj s& jp 

jd^^Äi 

fJSjSi-6 i$m$i jloi# *JB $ j£j 

5 ^i iJ fil jiij *2* äi Jvl $$ 

6 äi xS % J\ VSb cJu^ ii 

Äi Ji äi :jui u2£& ^ 

ijjvž ajõüI ub 

5 •} .S . {!. . i-i j! 

Äi l 


jls <(ÜjIäJ?I jl jJJajli AU ^ 

fLj ÄI ÄI Jj: JVl jl ÄI %\ 

^ cJlüI 

JU& j^Sl Sl ÄI} <j£)j ^ji jp 

p gS4s^ *fLj *3& Äi 

4$ül *fLj ä äi äi Jte üi: 

j*f, jj£\S c4^?is jlibJj jli3 a ? i 

I • ^ f *1 •“ I • ^ ■" ** * «'li Ö ^ * <•" k» • A 

g^-j jy 1^4 £;uji lyi ^ \$*y 

• ^1 K * i ^ A *^ 1^1 ^''*0’ # »*( ^ ^ •? *" ^ K" il 

jtA^ Uafr l |»j <|»aIjI 4aJLa |>Ju<j^ A^Jl& 4jjl 4JJl 

* * * i-*) , ^^ ^ | «* > * • ^ #*5 ^ * 

i^J y)t i—iL VA i—ibS' "\t :j A^»-t) 

(•^maJI 


646 



Abu Musa m berkata, "Para sahabatku 
mengutusku menemui Rasulullah $jj untuk 
meminta darinya sejumlah hewan tunggangan 
karena mereka ikut bersama Rasulullah 
dalam pasukan Usrah, yaitu PerangTabuk. Aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, para sahabatku 
meminta Anda memberi mereka hewan 
tunggangan.' Nabi $3 bersabda, 'Demi Allah, 
kalian tidak perlu mengendarai apa pun.' 

Itu terjadi ketika aku menemui Nabi 
dalam keadaan marah dan aku tidak 
mengetahuinya. Maka dengan perasaan 
sedih karena penolakan itu, aku kembali 
dan dengan perasaan takut kalau 
Rasulullah jg akan marah kepadaku. Aku 
pun kembali menemui para sahabatku dan 
memberitahukan apa yang terjadi. 

Tak lama kemudian, aku mendengar Bilal 
memanggilku, 'Wahai Abdullah bin Qaisl' 
Aku menyahuti panggilannya. Bilal berkata, 
'Rasulullah memanggilmu, temuilah beliaul' 
Ketika aku berjumpa dengan Nabi beliau 
berkata, 'Ambillah dua unta ini, dan dua unta 
ini.' Seraya menunjuk enam ekor unta yang 
dibawa Nabi dari Sa'ad. 

Kemudian Nabi bersabda, 'Bawalah 
unta-unta itu kepada para sahabatmu 
dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah 
Šjg mengizinkanmu mengendarainya, jadi 
kendarailah.' Aku pun membawa unta-unta 
itu kepada mereka dan aku katakan, 'Nabi 
jjŠ mengizinkan kalian mengendarai unta- 
unta ini. Aku tidak akan meninggalkan kalian 
hingga sebagian dari kalian ikut bersamaku 
menemui seseorang yang mendengar 
perkataan Nabi jfä. Dangan kalian kira aku 
mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan 
Rasulullah Mereka berkata kepadaku, 
'Menurut kami, kamu benar. Dan kami akan 
melakukan apa yang kamu inginkan."' 

Abu Musa laiu berangkat bersama sebagian 
dari mereka menemui orang-orang yang 
mendengar langsung perkataan Rasulullah 


Dan ternyata mereka mengatakan hai 
yang sama sebagaimana yang dikatakan 
Abu Musa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Tabuk adalah peperangan yang sulit (78)) 

-Penjelasan- 

õSui-l : Hewan tunggangan yang membawa 
mereka. 

: Berpapasan dengannya. 
jj lij: Marah. 

: Bentuk tashghir dari kata sa’ah, artinya 
sesaat. 

giidil : Bentuk mutsanna dari kata qarin, 
artinya unta yang disandingkan dengan unta 
lain. 

U 3 : Mengirim seseorang di antara 
kami untuk menemui orang yang pemah 
mendengar, seperti yang engkau inginkan. 


HADITS KE-1070 


, • S4< 'j , 1 , , «. * * • , 

JOC U5 :JIS -N*V* 

■'* ? ^ j * £ - , - - f *• «■ • * f 

©Ic-jÜ põ 

Sl cJIää ‘Ajjiij illi js"\j 61 

ps :jül $\ 

üifšh & j* * 3 * ^ 
jjlfr Uj Sl 4i\j :JÜl 

3»» öjj fžai/f U 

J2ä -Jiö .& jLS. jji 

- 0 "" " 

üilKii üll 12 J jsU 

UI :dil 323 iJj£ S U illil 

clJli aäjš S ji cJj6J üLJ i? auL 


647 






«fiJfc äi jžrJj UI cJj :JV5 

tfjS õisi jp Jte-fa «Al *lÄ ÕJ äi} üJ3 
£jdžj ‘jo-jÄ Jfjjl c4Sf^l 

JjljU vV '° yj—i-l #Y : S? <»-/>-i) 

(i&JLJ.I v-JljJ oi (J& 


Zahdam bercerita, "Kami pernah berada di sisi 
Abu Musa ketika ia diberi seekor ayam jantan 
dan saat itu di sampingnya ada seorang 
dari Bani Taymillah yang berkulit merah, 
nampaknya ia orang asing (non-Arab). Abu 
Musa mengundangnya untuk makan." 

Zahdam berkata, "Sungguh, aku lihat dia 
memakan sesuatu hingga aku merasa jijik 
dan bersumpah untuk tidak akan ikut makan." 

Abu Musa berkata, "Kemarilah karena aku 
akan bercerita kepada kaliantentang masalah 
ini. Aku pernah menemui Nabi bersama 
rombongan As/ariyin untuk meminta kepada 
beliau agar menyertakan kami (dalam perang 
dan bagian ghanimah), maka beliau berkata, 
'Demi Allah, aku tidak dapat menyertakan 
kalian dan aku pun tidak punya kendaraan 
untuk membawa kalian/ Kemudian Rasulullah 
M diberi ghanimah berupa unta laiu beliau 
menanyakan kami, 'Mana rombongan Al- 
As/ariyin tädi? 1 Beliau lantas memberi kami 
sejumlah unta putih yang paling baik. 

Ketika kami hendak berangkat pulang, 
kami berkata, 'Apa yang telah kita lakukan 
ini tidak berkah/ Akhirnya kami kembali 
kepada beliau laiu kami katakan, 'Kami telah 
meminta kepada Anda agar menyertakan 
kami dan Anda telah bersumpah untuk tidak 
akan menyertakan kami, apakah Anda lupa?' 

Beliau menjawab, 'Bukan aku yang 
menyertakan kalian tetapi Allah dan sungguh, 
demi Allah, jika Allah menghendaki tidaklah 
aku bersumpah laiu aku lihat ada sesuatu 
yang lebih baik darinya melainkan aku akan 


ambil yang lebih baik itu dan kubayar kafarat 
sumpahku."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kewajiban seperlima 
pada harta " (57), Bab: Dalil seperlima untuk 
panglima kaum Muslimin (15)) 

..- - Penjelasan - - -.— 

4-Uõ jfS cjjj : Sepertinya perawi tidak ingat 
lafalnya secara utuh dan hanya menghafal 
ayam. 

jf : Dari tawanan Romawi. 
l*i£ : memakan benda najis. 
üjill: Aku tidak menyukainya. 

M jfr: Maksudnya cara terlepas dari sumpah. 

iLidlI:Kamimemintanyauntukmembawakan 
barang-barang bawaan kami di atas unta. 

: Merampas unta sebagai rampasan 

perang. 

ijl : Unta sebanyak dua hingga sembilan, atau 
antara tiga hingga sepuluh. 

*JL : Unta-unta yang berpunuk putih 
karena gemuk dan banyak lemaknya. 

ÄI 5r=«b : Kemungkinan yang dimaksud 
adalah untuk menepis rasa hutang budi dari 
diri mereka dengan menyandarkan nikmat 
kepada Allah Ta’ala. 

S : Suatu sumpah, maksudnya 
kenapa hai tersebut disumpahkan. 

\jS. I %js. : Sesuatu yang disumpahkan. 

UžilSj : Aku menebus sumpah tersebut 
dengan kafarat. 


HADITS KE-1071 


J Su 11 • ^ • ^*5ti • * * • « 

rjiJI : jld (o j*** I ^ • V ^ 

-Z «■* - "* 

d o j*** U 4JJI 

cJ^j ^c> ^)l dUli «JUVl JU3 


648 






' * i Ai * ' •' • 

Cütl AJLtaMhA 

44 Uj^ cjy o 4 
S*j^9& 

4ül Jji l>1j ^ v-jIxS* Ar o-^>l) 

('- ^—>'.' . .1 ^ jkJJU Jj\ M : Jlo3 

Abdurrahman bin Samurah ae berkata, 
"Nabi bersabda: *Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, 
sebab jika engkau diberi (jabatan) karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan; jika 
kamu diberi dengan tidak meminta, kamu 
akan ditolong; dan jika kamu bersumpah, 
kemudian melihat sesuatu yang lebih baik 
(dari yang kau sumpahkan), bayarlah kafarat 
sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik/" 

(HR Bukhari, kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab : "Allah tidak menyiksa sumpah 
yang kalian lakukan dengan main-main"{ 1)) 

..- - • Penjelasan. 

fjU^i: Kekuasaan. 

1^1 õJö iilis & l&yt õ\ ei!)» : Maksudnya, 
kekuasaan adalah sesuatu yang berat, tidak 
ada yang mampu terlepas dari ikatannya 
selain hanya orang-orang hebat saja, maka 
janganlah engkau meminta kekuasaan karena 
keinginan jiwa, karena jika kau memintanya, 
kau akan dibiarkan memikul beban tersebut, 
sehingga Allah tidak membantumu. 


■ Õli 
\ $ oJÜ£ bjj 



PENGECUALIAN (UCAPAN INSYA 
ALLAH SETELAH BERSUMPAH) 


HAD1TS KE-1072 


JÜ :J\Š 'J,\ —Wf 

i «Su SÜJ i SSjÄ sjts 


a) J lil 4&I J3 Üj li^lfr Slpl Js aIj 

JieS «ji; jj* Äi ;ia õj ji : euÄ 

C^l J15 sfcl JlS fjj 

«12* jj ÄI oi $ Jj *3* ÄI 

J»^Jt djä vV tt' s^KsM v-^bS” : j tSjUdl A^>-1) 

(a51_S Jc- äJlJJI 


Abu Hurairah m berkata, "Sulaiman bin 
Dawud jggg pernah berkata, 'Malam ini, 
aku benar-benar akan menggilir seratus 
orang istri hingga mereka semua melahirkan 
seorang anak yang berjihad di jalan Allah/ 
Malaikat pun berkata kepadanya, 'Katakan 
insya Allah/ Namun, ternyata ia tidak 
mengatakannya dan lupa. Kemudian malam 
itu ia pun menggilir mereka, tapi tidak seorang 
pun dari mereka yang melahirkan, kecuali 
seorang wanita yang berbentuk setengah 
manusia. Nabi bersabda, 'Sekiranya ia 
mengatakan insya Allah niscaya ia tidak akan 
membatalkan sumpahnya, dan keinginannya 
juga akan terkabulkan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menggilir para istri (119)) 

..-.Penjelasan---- 

äšLj illilt : Aku akan menggauli 

mereka semua. 

iil iM. Õ1 : Yaitu keinginannya tidak 

akan meleset, karena pelanggaran sumpah 
hanya dilakukan karena sumpah. 


HADITS KE-1073 

ajlp aS)I 'gül *s jAjb -wr 

2&\ 6jlS #£4 jli :Jli jfcj 


649 









£ oi**-» 

tjju pi <&i «iii Jj «ilp-Utf ij jiü 4i)i jLii 
0 b US3L1 105.5 s ^i &Ä jj! pj 
ÖJüili 015 jl :jdij 0 * äi jui 

^»J^4 

JUl iil Jjj v-»U l* rõ^UJI v-»bS* 1* :j gijUvJI ^a-^i-l) 

(ijljl <ij JUjJI i^LJL. ijlJ \^Ajj 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jgj 
yang bersabda: "Nabi Sulaiman bin Dawud 
berkata, 'Suatu malam, aku akan menggilir 
(jimak) 70 orang istriku hingga mereka 
mengandung (dan melahirkan) seorang 
penunggang kuda yang akan berjihad di 
jalan Allah.' Kemudian temannya berkata 
kepadanya, 'Ucapkan insya Allah.' 

Namun, Nabi Sulaiman tidak mengucapkan 
insya Allah sehingga tidak ada satu pun 
istrinya yang mengandung kecuali satu 
orang yang kemudian melahirkan anak 
yang dadanya hilang sebelah (berbadan 
sebelah). Laiu Nabi bersabda, 'Seandainya 
ia mengucapkan insya Allah, pasti anak- 
anaknya itu akan berjihad di jalan Allah/" 

(HR Bukhari, Kitab: "Talak" (60), Bab: Firman 
Allah "Dan Kami karuniakan kepada Daud, 
Sulaiman... "(40)) 


AjjdŠ' ji & 0! 


OiP & pl Uil 


il Jji oL 1 ? njjJij ^LoSll ol^ Ar <^>f) 

(p£=alLjt j jäJJL <(1)1 *4 :Jl«ü 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
M bersabda: "Demi Allah, jika seseorang 
meneruskan sumpahnya kepada 
keluarganya, lebih berdosa baginya di 
sisi Allah daripada ia memberikan kafarat 
sumpahnya yang Allah wajibkan atasnya." 

(HR Bukhari, kitab: "Sumpah dan Nadzar" 
(83), Bab : "Allah tidak menyiksa sumpah 
yang kalian lakukan dengan main-main"( 1)) 

-Penjelasan-- 

: Lijaj artinya bersikeras terhadap sesuatu 
secara mutlak, maksudnya terus-menerus. 

iiLlj: Yaitu sumpahnya. 

li : Maksudnya terkait suatu hai lantaran 
keluarganya. 

: Lebih berdosa bagi orang yang bersumpah 
yang terus menerus menjalani sumpahnya. 
Makna hadits; bertekad memutuskan 
hubungan dengan keluarga dan kerabat 
karena suatu sumpah yang peraah diucapkan 
untuk tidak berbuat baik kepada mereka 
yang dilakukan seseorang, itu lebih berdosa 
baginya di sisi Allah dari ini dan itu. 


LARANGAN MENERUSKAN 
SUMPAH YANG MENYUSAHKAN 
KELUARGANYA MESKI TIDAK HARAM 


HADITS KE-1074 


NAZAR ORANG KAFIR DAN APA 
YANG HARUS DIPERBUAT 
JIKA IA MASUK ISLAM 


4ÜJl 4Ul JJUI «õJjJa £)l doO> -Wl 


HADITS KE-1075 


<&J *jl£il St “'* Y ® 

«-9&C-1 ^ 4JJl 


650 







: $t di*. 6' 

9jrf d?*-i <X w*9r Oi**’ ^ iys Q&J- 

'fLjÄ*&\& Äi Jfe ^3 :J\S i& 

jbü ^ ^ yfc *40 i^JjoO i^aJ^ ^* M< ijp 

\> * , i - -r.sf ,-:- ... #tf i,. -•- .- * - ' 
Jj-j; ^ :JU 3 la* U ^Jajl 4 ÜI Ju* U :j** 

4iit :jil (J pi ^ jdij Äi 4ii 

*" «*■ T» 

,^iJI üK" L* >-»U • > j--^' ,J>j» >—>\iS" oy : j a*-^J-I) 

üJjlt ^k*j pi-y A-1& Aül 


Ibnu Ilmar @g meriwayatkan bahwa Ümar 
bin Khatthab m berkata, "Wahai Rasulullah, 
aku pernah bernazar untuk beri'tikaf 
satu hari di masa jahiliyah. Maka beliau 
memerintahkanku untuk melaksanakannya." 

Perawi (Nafi') berkata, "Ilmar pernah 
mendapatkan dua budak perempuan dari 
tawanan Perang Hunain laiu ia menitipkannya 
pada sebuah rumah di Mekah." Perawi 
berkata, "Kemudian Rasulullah gjj 
membebaskan para tawanan perang 
Hunain hingga mereka bebas berjalan di 
lorong-lorong kota Mekah." Ilmar berkata, 
"Wahai Abdullah, lihatlah apa yang terjadil" 
Abdullah bin Ilmar berkata, "Rasulullah 
telah membebaskan para tawanan." Ilmar 
berkata, "Pergi dan bebaskanlah dua budak 
perempuan itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kewajiban seperlima 
pada harta" (57), Bab: Bagian muallaf( 19)) 

-Penjelasan- 

i y. jp |Jl<j eit auI : Rasulullah 

3ij§ melepaskan para tawanan Hunain. 


ANCAMAN KERAS BAGI ORANG 
YANG MENUDUH BUDAKNYA 
BERZINA 


HADITS KE-1076 

, ' •f 4 ■ 

. " ^ . a. I m . 


:J\S tAJ* 4A)l 5 Jj> Ül -\‘Y1 

** •*> 

jJUoj *J* A^l lillil UI C<Am4I 

^ tl* tr ) 4 ■" * *• “ • •" 

foi J rr! m ‘ü^ **£ *iSji y*** u 3 jl 3 

(ju«<JI <_iji v->U lo Al: j (jjjliv-ll A^yi-I) 


Abu Hurairah esi berkata, "Aku mendengar 
Abul Qasim jjg bersabda: 'Orang yang 
menuduh budaknya berzina padahal ia tidak 
seperti yang dituduhkannya, akan didera 
pada hari kiamat, kecuali jika budak itu 
(benar-benar berzina) sebagaimana yang ia 
tuduhkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Had (hukuman)" (86), 
Bab: Menuduh zina hamba sahaya (45)) 


MEMBERI MAKAN DAN PAKAIAN 
KEPADA BUDAK SEPERTI YANG 
DIPAKAI TUAN, DAN TIDAK 
MEMBEBANI PEKERJAAN YANG 
TIDAK DIMAMPUI 


HADITS KE-1077 


f J • 


UI CmÄ) :J\i (jjJjuil £* ji ^1 -\*YV 

AiiUl «SU ^ jy Hi *5*3 «SgjujS 

<aTu c4jC yi:jiil <Jl£ ^ 

jS d u : fLj *5 ^ äi ^ji ^ jul 

l^sül^l <11*3 j>l <aU1 *3U aJ^a*! 

äi 


651 






\L ügij «$t il. iUidi .4 ci 

u ^ 

jbjiufid 

^ lT* v—A j ^ *L)^*i^ vjbS* C :,3 4>^>l) 


(UaÜ-I 


syariat Islam, membanggakan keturunan, 
sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. 

jLi=4>Ä.: Pelayan-pelayan kalian, atau budak- 
budak kalian yang membenahi segala 
sesuatu. 

: Yaitu kalian tidak mampu 
melakukannya. 


Ma'rur berkata, "Aku bertemu Abu Dzar di 
Rabdzah. Saat itu ia mengenakan pakaian 
dua lapis, begitu juga budaknya. Aku 
pun menanyakan hai itu kepadanya, ia 
menjawab, 'Aku pernah menghina seseorang 
dengan cara menghina ibunya, maka Nabi 
menegurku seraya bersabda: 

Wahai Abu Dzar, apa kamu menghinanya 
dengan cara menghina ibunya? Sungguh, 
dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. 
Saudara-saudara kalian (para budak) adalah 
pembantu kalian. Allah telah menjadikan 
mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka, 
barang siapa saudaranya berada di bawah 
tangannya (kekuasaannya), hendaklah ia 
memberinya makanan dari yang ia makan, 
dan memberinya pakaian dari yang ia pakai, 
serta janganlah kalian membebani mereka 
sesuatu yang di luar batas kemampuan 
mereka. Dika kalian membebani mereka, 
maka bantulah mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah" (2), Bab: 
Bermaksiat dari perkara jahiliyah (22)) 

.Penjelasan- 

fg 

äü : Pakaian yang terdiri dari dua helai, 
disebut demikian karena masing-masing dari 
keduanya saling menutupi satu sama lain. 

: Aku mencela. 

üjii : Aku kaitkan dia dengan aib. 

: Kondisi kaum Arab sebelum Islam yang 
tidak mengetahui Allah, Rasul-Nya, syariat- 


HADITS K.E-1078 


Äi Ji 'J} - VVA 

jls aJ o\>> (Jl bj :Jll <jju ij 

tü ji ji ÜŠ\ iü illit ^ 

45^3 jl 

^ v-Aj ljIsS” V*: j (jijliJl Aj-yi-l) 


Abu Hurairah ass meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda: "3ika pembantu 
menghidangkan makanan bagi salah 
seorang dari kalian, jika ia tidak mengajaknya 
duduk untuk makan bersamanya, hendaklah 
ia memberinya sesuap dua suap, satu atau 
dua porsi makanan, karena ia yang telah 
merasakan panasnya (ketika memasak) dan 
yang mengolahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Menyantap hidangan bersama pembantu (55)) 


PAHALA BUDAK JIKA JUJUR PADA 
TUANNYA 

HADITS KE-1079 

<» j 

ö\ 4il -vv\ 

bl :jll «jij a 1* Äi Ji Äi jjij 

•ii- >> • i - & .'- i'\'_ - - * t- ' 

jA Al (jo <Ajj #JUC- oJUm» ^wu 


652 






t lil juJI uL 11 :j>JI il :j *>j>l) 


(ftJU^rf JW 5 J lj 4 jj 


Ibnu Ümar ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Apabila seorang 
hamba setia kepada tuannya dan beribadah 
dengan baik kepada Rabb-nya, baginya dua 
pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 


HADITS KE-1080 

- * • 


JÜ :Jli ^Jl cil ~ VA* 

* ***«' 

jj£ii .£& jdij ä 4t« ii 

ä ^ 

4 ojii oi H$f ja Ü.S ii ji: 

IjjjlU 

I lil Juuli <—Aj \1 :^«JI <-jb5" tl : j (5jl»wJI Aj^A-I) 

(l A y. Ajj >jLp 


Abu Hurairah ass berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda: 'Hamba sahaya yang saleh 
mendapat dua pahala. Demi Zat yang 
jiwaku di Tangan-Nya, kalau bukan karena 
(keutamaan) jihad di jalan Allah, haji, dan 
bakti kepada ibuku, sungguh aku lebih 
menyukai mati sebägai seorang budak/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 

-Penjelasan- 

•sl tijJij: Ini perkataan Abu Hurairah. 


HADITS KE-1081 


» »• 


JlS :J\S aI)I C$fj t^l -VAI 

fesfy u jJu :fhj £& ii ^)i 

** " i * «• '"y S"i" 

dJLuaJ ThAJ 9 (AJ \ OiUfi' 
"" -J -•v • - 

I lil jukJI i_jU M : ( 3^JI <_j\^ il a^»-I) 

(>JU_> Ajj SiLc 


Abu Hurairah sgs berkata, "Nabi bersabda: 
'Sebaik-baik budak yang dimiliki seseorang 
ialah yang beribadah dengan baik kepada 
Rabb-nya dan setia kepada tuannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Budak yang baik ibadahnya dan 
menasihati tuannya (16)) 

.-.Penjelasan.— 

U : Fa’il JL» tersembunyi di dalamnya, 
dijelaskan oleh kata-kata; 


MEMERDEKAKAN BAGIAN 
KEPEMILIKAN PADA DIRI 
SEORANG BUDAK 


HADITS KE-1082 


(U 4 I& 4Ül ^ 4JJl -VAT 

-r,s -, »T- . s .. i . -r. j , sf 

jlfrl ^ :jlä (jaJUuj AÄit Aili 4JJl Jj*w^ jl 

J»j3 (A-Jül JU a! jUa lX,£. rt) D jL 

J" ' - J,l>, J I*" C A*'!i 

(JäCj |»4^a.>’ ot-byvo (JJlC- a«J JuaJI 

1 " ** ii,, 

U O Jüb jlj (AJi£ 
* 

(jw Ia*& ij.pl tal vjIj i !^ y*J I vjbS' tl 4>^>l) 

(0l"1 


653 


Ibnu Ümar m meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Orang yang memerdekakan 









bagian kepemilikannya pada seorang budak, 
dan ia memiliki uang yang cukup untuk 
membeli budak itu, maka budak itu harus 
ditaksir dengan harga yang layak. Setelah 
itu ia harus membayar semua bagian yang 
dimiliki sekutunya laiu memerdekakan budak 
itu sepenuhnya. Sebab, jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya membebaskan bagian budak 
yang dimilikinya saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan budak" 
(49), Bab: Membebaskan satu antara dua 
budak (4)) 

..Penjelasan- 

04 : Bagian, kata ini pada dasarnya adalah 
mashdar yang disebut untuk kaitannya, yaitu 
yang harus disembunyikan, maksudnya 
bagian milik bersama, karena persekutuan 
pada hakikatnya adalah satu kesatuan. 

Již. 1^3 ipüi {j : Tidak kurang dan tidak lebih 
dari nilai budak. 

: Nilai bagian-bagian mereka. 


membebaskan budak tersebut secara penuh. 
Bila ia tidak memiliki harta, maka budak itu 
harus ditaksir harganya secara normal, lantas 
disuruh berusaha membebaskan diri sendiri 
secara penuh dengan tanpa dipaksa untuk 
mengembalikan sisa harganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persekutuan" (47), Bab: 
Persekutuan dengan harga yang sama (5)) 

----Penjelasan'-.-. 

tllii: Bagian. 

*}U g : Yaitu membebaskan diri 

status budak dengan membayar nilai sisanya 
dari harta miliknya sendiri. 

p : Yaitu si budak diharuskan 
mendapatkan uang senilai bagian sekutu 
pemiliknya agar ia terlepas dari sisa status 
budak yang melekat padanya, atau bekerja 
pada tuannya yang belum memerdekakannya 
untuk mendapatkan uang senilai sisa 
pembebasan dirinya. 

sJjiS ji. : Tidak dipaksa untuk bekerja 
jika tidak mampu. 


HAD1TS KE-1083 


JZ «Ufr 4ü\ (J 5 fj S jijb -\'Kr 

° I ^ A J*' # T * •* *»l » + # T I ^ * 

{j* 1 4JJI (^*2 

j£=Ü jäi <3^ Õ. 4*1*9 liš jJuJõ 

,«t ci >.•■! o-t. *?,„ jt 

jj^***x**il |»J JA.«. ^ ^9 JL» AJ 

•T" - • i ! - 

(Jac. Jt 


Abu Hurairah age meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda: "Barang siapa 
yang membebaskan hak kepemilikannya 
atas seorang budak, ia berkewajiban 


BOLEH MENJUAL BUDAK MUDABBARi 
YANG AKAN DIBEBASKAN SETELAH 
TUANNYA MENINGGAL 


HADITS KE-1084 


j? jl^Wl & 5l -VAI 

• ,T tf • S ^ *T" Ai 

lyÜLS tAjUdj A^JLC’ 4Jjl 

(jjjll J» V Al &jUJl A^i-i) 


654 









Uabir m meriwayatkan, ada seorang läki¬ 
läki Anshar menjanjikan budaknya akan 
dimerdekakan jika ia meninggal (mudabbar) 
padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. 
Hai itu sampai kepada Nabi ^ beliau 
bersabda, "Siapa yang mau membelinya 
dariku?" Budak itu kemudian dibeli oleh 
Nu'aim bin Nahham seharga delapan ratus 
dirham. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kafarat (denda)" (84), 
Bab: Membebaskan budak Al-Mudbar (7)) 

-Penjelasan- 

iJ : Mengaitkan kemerdekaan budak 

miliknya dengan kematiannya (kematian 
tuan). 


655 







BAB 30 
QUSAMAH 

(SUMPAH KARENA TERJADI PEMBUNUHAN 
YANG TIDAK DIKETAHUI SIAPA PEMBUNUHNYA) 


HADITS KE-1085 
s-i- • ,* 


a J\ ^ 4^ -VA0 

#i*s «• i •' , ?f i «• tt»i | 0 • ?* • •• 

touJtf»' U^)i tjUa) ai (Jj^o (jLwji /v j-t 

^ ^ " " »? ^ 
i »■> fl ^ £«■*£ ^ . • #» ^ ö A . .*««"• J- f 

UjI ^Uwd <U<3a>j J4mj 4JUI Jufr jl 

ÜSj iiöiä ‘.jt * ^ stf 

<fLj 4$» ÄI 5jž)l ji O 

■j iä» "* B 5n ^ |-'■"f o i «•» °f *• *o 

AÜl JU^ _^susl 

dä j^-j öž j«) jjäi J$ 

jlii >1 4 £&u (£^*1 fSlÜ» 

|LžsJu^3 tjjÄ>CL*ä\ :jJu/j 4JJ| £gi)\ 

i*" i *ti» o i 0 *•* •£ i *"•? < A " i*** “ii; «f 

U ll^US ,a^**3»6 <jLjU -^ JlS JI 

i^ ö i .* p *|i•• ^ii "j 11 ^^ 

jUj! «i,^ f»j£» V ^ Jj-O 

l»AlijÄ jlo j»jÄ Awl Jj-jj b :ljJÜ f4« ? 

cj&S <g}\ 0iL: ^ Isu cijSts: Jt jiš 


oU A^ ruuSit u-AsS* VA : j **^r>-i) 


Busyair bin Yasar bekas budak Anshar 
meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan Sahl 
bin Abu Hatsmah. Keduanya menceritakan 
kepadanya bahwa Abdullah bin Sahl dan 
Muhayishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, 
kemudian keduanya berpisah di sebuah 
kebun kurma. Tiba-tiba Abdullah bin Sahl 
terbunuh. Abdurrahman bin Sahl, Huwayishah, 
dan Muhayishah bin Mas'ud pergi menemui 
Nabi untuk melapor mengenai perkara 
saudaranya. Abdurrahman angkat bicara 
padahal ia paling muda di antara mereka. 
Maka Rasulullah jgj bersabda, "Yang lebih 
tua, yang lebih tua." 

Yahyaberkata,"Maksudnya,hendaknyayang 
paling tua yang angkat bicara." Laiu mereka 
melaporkan mengenai perkara saudaranya, 
lantas Nabi bersabda, "Hendaknya lima 
puluh orang dari kalian bersumpah atas satu 
orang dari mereka (Yahudi), maka kalian 
berhak menuntut darah sahabatmu." 

Mereka berkata, "Perkara ini sama sekali 
belum pernah kami alami, bagaimana kami 
akan bersumpah?" Beliau bersabda, "Dika 
demikian, orang-orang Yahudi telah terbebas 
dari tuduhanmu, dengan lima puluh orang 
dari mereka yang bersumpah." 

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka 
adalah orang-orang kafir" Kemudian 
Rasulullah sü membayar diyat dari diri beliau 


657 



sendiri kepada mereka. Sahl berkata, "Maka 
saya dapati seekor unta dari unta-unta 
tersebut masuk ke kandang unta mereka, dan 
tiba-tiba saya ditendang oleh käki unta itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menghormati yang tua (89)) 


.Penjelasan. 

: Bersama sejumlah kawan untuk 
mengumpulkan hasil künna. 


'j& 1 : Dahulukan yang paling tua untuk 
berbicara agar cerita dan kronologinya 
diketahui dengan jelas. 


: Berhak mendapat diyat. 

Jci : Membebaskan 
kallan dari tuduhan kalian. 


: Rasulullah memberi mereka 

diyat. 


^: Dari harta beliau, atau dari Baitul Mai. 
: Tempat unta berkumpul. 

: Menyepakku. 


HUKUM ORANG KAFIR HARBI DAN 
MURTAD 


HAD1TS KE-1086 


tiU5 # \$> 51 ^ ->.A1 

^Ic- 4JÜl 4JÜl Jp 




c 


&i 4ii 4^3 ji OJUS ij&i <^114.1 

ä £*15 £ sai: ja & 

»jj :ipa ^ i 5 * 

#13 ? 5 * 


fLj * 1 * Äi Äi 




^ äi aus 

• ^■*"• ,, ? 1 */* • 1 .Jt . 

|0^j cjjtd Vjjjib <ja-Äjbl ^ 

• ci ? ,,,, • *{*.&, 0 • •? 

dl, ‘(*4**®’* 

Jffc cx^> 


Anas m meriwayatkan bahwa ada 
sekelompok orang dari kabilah 'Ukl sejumlah 
delapan orang menemui Rasulullah 
Mereka berbaiat kepada beliau menyatakan 
keislaman. Namun mereka tidak cocok 
dengan iklim Madinah sehingga tubuh 
mereka sakit. Mereka mengadukan hai itu 
kepada Rasulullah ä§. Nabi menyarankan, 
"Maukah kalian menggembala unta- 
unta bersama kami sehingga kalian bisa 
memperoleh susunya dan air kencingnya 
(untuk berobat)?" Mereka menjawab, "Mau." 

Mereka pun berangkat laiu meminum susu 
dan air kencingnya hingga badan mereka 
sehat. Tapi, mereka malah membunuh 
penggembala Rasulullah $5 dan merampok 
unta-untanya. Kejadian ini akhirnya sampai 
pada Rasulullah jg. Nabi $5 pun mengirim 
pasukan untuk memburujejak mereka. Mereka 
berhasil diringkus dan diseret ke hadapan 
Nabi j$jj. Nabi lantas memerintahkan agar 
tangan dan käki mereka dipotong, serta 
mata mereka dicongkel. Nabi $5 kemudian 
membuang mereka di tengah terik panas 
matahari hingga mereka tewas. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Perdamaian (gencatan senjata) (22)) 


-Penjelasan-- 

&U5: Nashab sebagai badal dari kata VJH,. 

J$\ \yyl& : Yaitu bumi Madinah, Madinah 
tidak cocok bagi mereka dan mereka tidak 
menyukai Madinah karena membuat tubuh 
mereka sakit. 


658 








V: Mereka menggiring. 

: Mencongkel. 

p : Kemudian membuang mereka. 


KETETAPAN QISHASH DALAM 
PEMBUNUHAN DENGAN BATU 
ATAU BENDA TAJAM DAN BERAT, 
DIQISHASH JUGA LAKI-LAKI YANG 
MEMBUNUH PEREMPUAN 

HADITS KE-1087 


Iji: j\3 uAÜU —VAV 

• (Jp 4JJl AjJl 

l$J (Jll cõi \ü?jl 

jä*5 äi 

äi & äi jjij $ JÜ3 <zõjJ\ JJj 

jJjl Jä & :fLj iii 

i* >1 J4i JU* i Oi ^ ojliS 
ifeiä SilS: jüi A ii õjiiU jii 

äi äi jjij Aj *,£ ii öjliÖ 
õijž**" OÜ *-»b 

õ^bail <3 *->li tl vjbS” ”\A : j 4j»^».|) 

(jy^b 


Anas bin Malik m berkata, "Pada zaman 
Rasulullahlgadaseorang Yahudi menganlaya 
seorang budak perempuan, merampas 
perhiasannya, laiu memukul kepalanya 
dengan batu. Majikan budak perempuan 
itu lantas membawanya ke hadapan Nabi 
SÜ. Budak itu hampir mati. la sudah tidak 
bisa bicara. Nabi šg bertanya kepadanya, 


'Siapa yang telah berusaha membunuhmu, 
apakah si A?' la menggelengkan kepala. 
Nabi $§ bertanya lagi, 'Apakah si B?* la 
menggelengkan kepala. Sampai disebut 
nama Yahudi yang berusaha membunuhnya, 
ia menganggukkan kepala. Nabi £g lantas 
memerintahkan agar kepala Yahudi itu 
dihimpit dengan dua batu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perceraian" (68), Bab: 
Perceraian dengan isyarat (24)) 

-Penjelasan- 

lic: Berbuat semena-mena. 

: Perhiasan yang terbuat dari dirham, 
disebut awdhah karena perhiasan ini jelas, 
putih, dan jemih, atau ia adalah perhiasan 
dari perak. 

‘^joj : memeeahkan. 

Jij: Nyawa. 

<lSJo\ : Lidahnya keluh tidak mampu 
berbieara, namun akalnya masih berfungsi. 


TIDAK WAJIB DIYAT BAGI ORANG 
YANG DISERANG LALU 
MERONTOKKAN BAGIAN TUBUH 
PENYERANGNYA SAAT MEMBELA 
DIRI 


HADITS KE-1088 

0* CÜ OLr** ”'*AA 

• 'S/ • • r'' i , ~~ ' ' 

eU^ü C^xSy A*3 »JJ ^>3 <J>-j -U Ja£, 

: JÜl ifLj ^Ji äi ^Jl jl IplHill 

(ÜJ AJ3 S/ (JäÜI JojO UT õlil 5 ti=>jü jdJU 

^U-j lij %^\j A :oL-Jl t-jbfT AY .*(3 

(aliUj C, 


659 







Imran bin Hushain berkata, "Ada seorang 
lelaki menggigit tangan seseorang. Orang 
yang digigit lantas menarik tangannya 
dari mulut si penggigit sehingga dua gigi 
serinya tanggal. Mereka lantas mengadukan 
sengketa ini kepada Nabi g§. Nabi ^ pun 
bersabda, 'Salah seorang dari kalian 
menggigit saudaranya sebagaimana 
kambing jantan menggigit. Kamu tidak wajib 
membayar diyat (kata beliau kepada yang 
digigit).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Menggigit saudaranya laiu giginya tanggal 
(18)) 

--Penjelasan..- 

j* : Orang yang digigit menarik 

tangannya dari mulut orang yang menggigit. 

: Dengan kata jamak, karena sedap 
orang yang berseteru memiliki kawanan 
yang membela, atau karena kata gand jamak 
berlaku untuk dua orang, sepeiti disebut 
dalam firman Allah ess, "ketika mereka 
masuk menemui Dawud laiu dia terkejut 
karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, 
"Janganlah takut! (Kami) berdua sedang 
berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim 
kepada yang lain; maka berilah keputusan 
di antara kami secara adil dan janganlah 
menyimpangdari kebenaran serta tunjukilah 
kami ke jalan yang lurus.” (Shäd: 22). 

Ji»ijl:Unta jantan. 

i2U t j S: Yaitu kau ddak berhak mendapatkan 
diyat. 


HADITS KE-1089 


:J15 «iil iil Z£\ £ -VA^ 

fbj £* Äi g}\ g oj> 
4 jtl jjj i & 5 &I« 5>Uji 


UajU-I «ULÜI Jj ui 

ji jj&ii õjsiä &SJS& lpl 

: Jllj jiiU «jjuj & iii & zp\ 

>> • f ^ ii •. . J^ 

w Jw V j 4 V? Aj u^ I p Jljl 

?JäaJI u? 

i-jL o i_jbS” rv ijijliJl *»^».l) 


Ya'la bin Umayyah ass berkata, "Aku ikut 
perang dalam jaisy al-usrah 1 (Perang Tabuk) 
dan itu merupakan amalku yang paling 
berkesan dalam jiwaku. Saat itu aku memiliki 
orang bayaran. la tiba-tiba menyerang 
seseorang. Salah satu dari mereka menggigit 
järi lawannya, laiu yang digigit menarik 
jarinya hingga gigi serinya tanggal. la laiu 
menemui Nabi sü (mengadu). Namun, beliau 
tidak menerapkan diyat atau tebusan kepada 
salah satunya dan bersabda, 'Apa ia harus 
membiarkan jarinya ada dalam mulutmu 
untuk kau gigit hingga putus?' 

Orang itu berkata, 'Aku kira beliau bersabda, 
'Seperti unta jantan menggigit (maksudnya, 
tanpa ada belas kasihan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persewaan" (37), Bab: 
Pelayan ketika mengikuti perang (5)) 

-Penjelasan- 

: Perang Tabuk, disebut' usrah (sulit) 
karena Nabi sü memobilisasi kaum muslimin 
untuk berperang di tengah kemarau panjang, 
di samping sudah dekat waktu panen, 
sehingga hai ini terasa berat bagi mereka, 
perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriyah. 

: Perang ini. 

yji : Yaitu merontokkan. 

1 Yaitu, Perang Tabuk. Disebut dengan jaisyul 'usrah karena 

Nabi mengajak para shahabat berangkat perang di 
tengah terik panas matahari, dan saat itu sedang musini 
buan. Mereka pun merasa sulit dan berat Perang Tabuk 
terjadi pada tahun 9 Hijriyah. 


660 








: Dengan menariknya, tsaniyyah adalah 
gigi seri, gigi seri ada empat; dua di atas dan 
dua di bawah. 

*££ jjJ»\ : Nabi jgg tidak mewajibkan diyat 
ataupun qisas padanya. 

3 : Memakannya dengan ujung-ujung 
gigi- 


QISHASH GIGI DAN SEJENISNYA 

HADITS KE-1090 

AaC- (j£j *^jrpl 0^5”: jlä —W 

4 A& idUU ^ ^il 

4.ÜL& 4jJl £g£Jl Ijjlj all fjiJl 

jUl fLj ^Ji. äi ^31 

Sl äi} S :dUU ^ ^ <>ašJi ^ 

äi JU3 äi U I^L 
jöLaaIi 4jji J^i Ij äi 

ä' !>Mj 

Jp jj (y* 4JJI iCc- õ| : (ä -<3 

gÄ äi 

o ubT V i (3 


Anas berkata, "Rubayyi'—bibi Anas bin 
Malik—pernah mematahkan gigi seri budak 
dari kaum Anshar. Mereka minta qishas dan 
mendatangi Nabi Maka Nabi ^ menyuruh 
untuk mengqishashnya. Anas bin Nadhar— 
paman Anas bin Malik—berkata, 'Tidak, demi 
Allah, jangan engkau patahkan giginya, 
wahai Rasulullah.' Rasulullah ig bersabda, 


'Wahai Anas, ketetapan (hukum) dari Allah 
adalah qishash.' Kaum Anshar pun kemudian 
merelakannya dan rela untuk menerima 
denda. Nabi lantas bersabda, 'Sungguh, 
di antara hamba-hamba Allah itu ada orang 
yang apabita ia bersumpah atas nama Allah, 
Dia pasti akan mengabulkannya."' 

(HR Bukhari, Kitab: "Tafsir Al-Qufan", Bab: 
Firman Allah, "Dan luka-luka (pun) ada 
qisasnya." (Al-Maidah 45) (6)) 

-Penjelasan- 

U t*L Sl : Ini bukan penolakan 
terhadap hukum, tapi untuk menafikan 
kejadiannya, karena beliau memiliki 
kedekatan di sisi Allah, percaya pada karunia 
dan kelembutan-Nya, dan Ia tidak akan 
meruntuhkan harapan beliau, tapi memberi 
ilham. 

: Mereka urung menuntut qisas 
terhadap Rubayyi. 

J$\: Ganti rugi luka sebagai diyat, jamaknya 
urusy, sama seperti kata fils dan fulus. 

: Barrallahu qasamahu artinya Allah 
membenarkan sumpahnya. 


PERKARA YANG DAPAT 
MENYEBABKAN SEORANG MUSLIM 
BOLEH DIBUNUH 


HADITS KE-1091 


'.,C -r.S , > • * • i. • ^ > • , 

Jv5: JV3 iSyuvj» y AÜl ys* 

, • > *, ? Ci „ * 7 •» j 2 -., * " i i 

(Jr ** 4 j *- 5 ^ 

\ äi äi \ sJi H ö\ 

y jjQl} t^lpl 4*^13 < L £»j& 3U jlüJl 

S*uAi;ä,&l ^ÕJI 


661 







^■«ävM (jt :(JVm 4)y <_j\j :CjUjJI AY :j (jJjlixJI 4 >-^j-t) 

(u-aJ»# 


Abdullah bin Mas'ud 2 ® berkata, "Rasulullah 
jg bersabda: 'Darah seorang muslim yang 
telah bersaksi bahwa tiada llah baginya 
selain Allah dan aku adalah utusan-Nya tidak 
boleh ditumpahkan, kecuali dengan salah 
satu dari tiga perkara berikut; membunuh, 
berzina padahal ia telah menikah, dan orang 
yang meninggalkan agama (murtad), yang 
meninggalkan jamaah kaum muslimin." 

(HR Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Firman Allah, “Jiwa (dibalas) dengan jiwa." 
(Al-Maidah:45) (6)) 

.Penjelasan. 

iS^)> : Yaitu dengan salah satu dari 

tiga hai, huruf jar di sini terkait dengan hai, 
perkiraannya demikian; kecuali ia melakukan 
salah satu dari tiga hai, dengan demikian 
rangkaian kata ini menjadi pengecualian 
yang menghapus fungsi U sebelum Ml untuk 
rangkaian kata berikutnya, selanjutnya 
sesuatu yang dikecualikan kemungkinan 
darah, sehingga perkiraannya demikian; 
tidak halal darah seorang muslim, kecuali 
jika darahnya melakukan salah satu dari tiga 
hai, atau kemungkinan dikecualikan dari kata 
nS , sehingga perkiraannya demikian; tidak 
halal darah seorang muslim, kecuali orang 
yang melakukan salah satu dari tiga hai, 
sehingga 111& menjadi halkata ^ J >\, dan ini 
boleh karena adalah sifat. 

JLižlt : Boleh membunuh suatu jiwa 
sebagai qisas karena membunuh jiwa lain 
secara semena-mena dan zalim, hak qisas 
khusus untuk wali korban saja, bukan yang 
lain, ia boleh membunuh orang yang wajib 
dihukum qisas, ba' pada kata untuk 
persamaan ( muqabalah ). 


44^13 : Orang yang sudah pernah menikah, 
mukallaf, dan merdeka. Kata ini disebut 
untuk lelaki dan perempuan, dengan syarat 
sudah pemah menikah dan berhubungan 
badan. 

: Pezina halal dibunuh dengan rajam. Jika 
yang mengeksekusi bukan imam, menurut 
pendapat kuat Syafi’iyah, tidak ada qisas bagi 
pelaku, karena darah pelaku pembunuhan 
halal. 

jyUJlj: Keluar dari agama. 


DOSA ORANG YANG PERTAMA 
MEMBERI CONTOH PEMBUNUHAN 


HADITS KE-1092 


>•- „ »> • * • i . • - > • * 

<4JL£> 

j:fLj j\5 ; jtf 

JsSJI 


(j^jjij -kJx. Jil 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
ä§ bersabda: Tidak satu pun jiwa yang 
terbunuh secara zalim melainkan anak 
Adam yang pertama ikut menanggung dosa 
penumpahan darah itu. Karena dialah orang 
pertama yang mencontahkan pembunuhan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi " (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan keturunannya (1)) 


-Penjelasan —.. 

JjSi jll : Qabil, karena dia membunuh 
saudaranya, Häbil. 

j#: Bagian. 


662 









PERKARA PEMBUNUHAN ADALAH 
PERKARA YANG PERTAMA KALI 
DIBERI PUTUSAN PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-1093 


& I öfj gj 4i\ w 

5* ^ U jj? :jdlj ^ Äi j^l 

fji ^joLoõll <_jVj tA ijlijJI A^ : j tSjUkJI 


(i-LSjl 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan, Nabi 
SŠ bersabda: "Perkara yang pertama kali akan 
diberi putusan di antara manusia (pada hari 
kiamat) ialah perkara darah (pembunuhan)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ruqaq (kelembutan)" 
(81), Bab: Balasan pada hari kiamat (48)) 

.Penjelasan. 

t UaJL jj-lSJI & U jj? : Yaitu yang terjadi 
di antara manusia di dunia. Makna hadits; 
permasalahan pertama yang diputuskan 
adalah persoalan terkait darah. 


PENGHARAMAN TEGAS ATAS 
PELANGGARAN TERHADAP DARAH, 
KEHORMATAN, DAN HARTA 


HADITS KE-1094 


>•'.1 ? Sii * «- * > • „ 

4A)l j*3 'jül «•j=aü -VU 

•*5» " “n» 

j*jj. jljüLll oi oC»jM :Jü (jju/j aJIc. 

»5iS tä fcä» <J>ji5 ®5llM 




jij õJcsiüi ji :o\iiljii AjSŠ iijjl tji* 

csSi> õw 0^* 44-jj 


jSif Äi :di iii ^ £f ‘õOij 

nt •? •»?? i s 'tC - - ' ? 

<4--lji*J Ajl Uib Jj*. 

Oi ij jS :jvS $ : &i i|J.i ^ 

•S " •>?? I 5 '!- s- ' 

4 ^ . 1 . 110 . 1 1 ) AJI u i l * aJlC ’1 Aj 4Jt)l 

«SU :jll jj :liÜ S5ÜI j^jf :JVl <aJ* 1 
&£ ji CÜJ fli! iijljj ÄI :dJ lift fjj 

:UiS 

J£t) 12 jü jL&.;io %j :j\l jj 

:Jvl A^-fj (Ailil Jlfj 

3 lÄft jL^saJü 3 IÄÄ jit^aAjJ 

jt j&uj õjiJilj illi 

> • - tiii { • ,•* »c Ii: ttf • i 11 '* t 

o^Äaj jjAjo lj *>jt ai (^suUf ’1 

iCtä il AAliil ^23 Sf.jäi: õllj 

j^u jas 

s-- ,r, ä«d < 1 ?; - • - . •- 

(J-Uö :ijjAi #jj 3 lil A t . 1 » (jö<3 Ajumi ^^4 yjojo 

cJ 3 j jl Si :jvl ^5 jdij aIi äi ji 12 




(p* ylj VV ljIiS' 1t 4j>-j>.t) 


Abu Bakrah ae meriwayatkan dari Nabi ig, 
yang bersabda: "Waktu berputar seperti 
keadaan ketika Allah menciptakan langit dan 
bumi. Tahun terdiri dari 12 bulan. Empat di 
antaranya adalah bulan suci, tiga berurutan, 
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, 
dan yang ke-empat adalah Rajab yang 
dinamai sebagai penghormatan terhadap 
suku Mudhar, yang terletak di antara bulan 
Dumadah (Tsaniyah) dan Sya'ban." 

Kemudian Nabi žg berkata, "Bulan apa ini?" 
Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 


663 






lebih tahu." Mendengar jawaban itu, Nabi 
jgš diam hingga kami sempat mengira beliau 
akan menyebutnya dengan nama yang 
lain. Nabi berkata, "Bukankah sekarang 
bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Ya." 
Kemudian Nabi berkata, "Kota apa ini?" 
Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih tahu" Mendengar hai itu, Nabi diam 
hingga kami sempat mengira bejiau akan 
menyebutnya dengan nama yang lain. Nabi 
žšš berkata, "Bukankah ini kota Mekah." Kami 
menjawab, "Ya." Kemudian Nabi jg berkata, 
"Hari apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi terdiam 
agak lama hingga kami sempat berpikir 
beliau akan memberinya nama lain. Laiu 
Nabi $3 berkata, "Bukankah hari ini hari Nahr 
(penyembelihan)?" Kami menjawab, "Ya." 

Laiu Nabi $jj; bersabda: "Sungguh, darah, 
harta—Muhammad (salah satu perawi) 
mengatakan, 'Aku kira beliau juga 
mengatakan: dan kehormatan kalian— 
adalah suci satu sama lain seperti sucinya hari 
kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini. 
Dan sungguh, kalian akan berjumpa dengan 
Rabb kalian, dan Dia akan menanyakan amal 
perbuatan kalian. 

Hati-hatil Dangan sampai kalian kembali 
menjadi orang-orang sesat sepeninggalku 
yang saling memenggal leher satu sama lain. 
Sudah menjadi kewajiban mereka yang hadir 
(di sini hari ini) untuk menyampaikan pesanku 
ini kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin 
mereka yang tidak hadir lebih memahami 
(pesan ini) daripada mereka yang hadir 
pada saat ini.—Muhammad (perawi) ketika 
menyebutkan hadits ini selalu mengatakan, 
'Nabi Muhammad ^ benar'— Nabi 
kemudian berkata dua kali, "Bukankah telah 
aku sampaikan (pesan Allah ini)?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Haji wada' (77)) 


-Penjelasan- 

jljall :j!3 danjljoll artinya berkeliling di sekitar 
sesuatu dan kembali ke tempat semula. 

ja: Disebut Dzulqa’dah karena saat itu 
perang dihentikan. 

*44-1 : Disebut Dzulhijjah karena bulan ini 

adalah bulan haji. 

: Disebut Muharram karena peperangan 
diharamkan pada bulan itu. 

4-4-j • Bulan Rajab disandingkan pada 
kabilah Mudhar karena kabilah ini sangat 
menjaga kesucian bulan Rajab, lebih dari 
kabilah-kabilah Arab lain, meski tak seorang 
Arab pun yang menghalalkan perang pada 
bulan ini. 

;idl jlljf: Maksudnya Makkah, alif dan lam 
pada kata ini untuk sesuatu yang sudah 
diketahui. 

: Maksudnya harta sebagian orang 
atas sebagian lain. 

p4=.ll.c. jl4ai>tjfrtj : Yaitu diri dan nasab 
kalian, karena kata ‘ardh disebut untuk jiwa 
dan nasab. 



mereka meyakini tempat dan waktu yang 
disebut sangat diharamkan, tidak ada sedikit 
pun di antaranya yang dihalalkan. 

{J=4j : Pada hari Kiamat. 


DENDA ATAS PEMBUNUHAN JANIN 
DAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK 
DISENGAJA 


HADITS KE-1095 

.J* £i\ j5? -Vto 

ht ä Jt 


664 






Oiö €Hiljal ci> .läail 


Vfefi? ä $ ÜÜJ cl £11 «j*£ #} $£ 

^ «fLj * 2 e Äi 5^1 jii^ci-vi 
öj jiö ifct ji 1 £ : 5 jl ijJL; j u £* J{ 

4jjl jj^»3 C :cJ>^J1 jipi 

ou,S jü .J^i % jä '% tfWjJj. H 

& iii dj :jdb} *& äi Ji ‘Ji\ jüS JSj 

$i«äi oöi-i 

(4jl|£]l v»Aj tT :t..h.'l v-»lsS* VT : j (JIjlAyJ) *j-^»-t) 


Abu Hurairah ses meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg pernah memutuskan perkara 
antara dua wanita dari Bani HudzaiP 
yang sedang berkelahi. Salah seorang 
melempar lawannya dengan batu dan 
mengenai perutnya padahal ia sedang 
hamil, hingga menyebabkan kematian 
anak yang dikandungnya. Laiu mereka 
mengadukan peristiwa itu kepada Nabi žg. 
Beliau memutuskan hukuman (bagi wanita 
pembunuh) untuk membayar diyat janin 
dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau 
perempuan. 

Lantas wali wanita yang menanggung (diyat) 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
saya harus menanggung orang yang belum 
bisa makan dan minum, bahkan belum bisa 
berbicara ataupun menjerit sama sekali? 
Bukankah hai itu dapat dikatagorikan sebagai 
kecelakaan yang tidak dapat dihindari?" Nabi 
sü bersabda, "Orang ini teman paranormal 
(karena berbicara dengan bersajak seperti 
mantera dukun)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Perdukunan (46)) 


2 Yaitu, Ummu Afifah bin Masruh (pembunuh), dan Malikah 

bin Uwaimir. 


.Penjelasan- 

;jc-: Bagian putih pada wajah, kata ini disebut 
untuk tubuh secara keseluruhan, ini namanya 
menyebut sebagian untuk keseluruhan. 

: Badal untuk :jc. 

: Beliau memutuskan agar dia 
membayar budak. Wali si wanita tersebut 
adalah suaminya. 

: Menanggung diyat, hutang, dan lainnya, 
kata ini mengikuti pola kata ta’iba, kata ini 
memerlukan obyek dengan penggandaan 
[gharrama) dan alif ( aghrama ), artinya aku 
menjadikannya menanggung. 

: mengeluarkan suara keras saat lahir. 

: Dari kata buthlan. 

õUÜ' õ'ji-1 j* : Karena kata-katanya mirip 
seperti kata-kata para dukun. 


HADITS KE-1096 


& tn £ ^ -v<n 

jul 4$\ 4 (Lijlilli ajM «iii &\ 

:#yüb jalij aJlC- 4AJ1 ^9 { Jioä JI 


„ 5li - '7f S' | • ' > • of *' 

£g*JI »V AjI 1 j- 1 AaIjI Aa£ 

» ,"T •'T - ji,| S , 

Aj aJUjj A_JlC. AÄ)i ^*0 

(jljll ^iC>- vjIj T* v-A^T AY «>^>1) 


Hadits Mughirah bin Syu'bah. Ümar m 
meriwayatkan bahwa ia pernah meminta 
pendapat mereka berdua dalam hai wanita 
yang menggugurkan janin. Mughirah pun 
mengatakan, "Nabi šü memutuskan dengan 
ghurrah; budak atau hamba sahaya." 
Muhammad bin Maslamah memberi 
kesaksian bahwa ia pernah menyaksikan 
Nabi šü memutuskan seperti itu." 


665 






(HR. Bukhari, Kitab: "Diyat (denda)" (87), Bab: 
Jan/n seorang wanita (25)) 

--Penjelasan- 

: Mashdar amlasha, kadang kata ini 
memerlukan obyek, seperti amlashtu asy- 
syaVa, artinya aku menggelincirkan sesuatu 
hingga jatuh, dan kadang tidak memerlukan 
obyek, seperti amlasha asy-syai’u artinya 
sesuatu tergelincir dan jatuh. Aslashat ai- 
amfatu waladaha artinya seorang wanita 
melahirkan sebelum waktunya. Mashdar di 
sini disandingkan kepada fa'il-nya sementara 
maful-nya dibuang, maksudnya kewajiban 
bagi pelaku tindak kejahatan yang membuat 
janin seorang wanita keguguran. 

: Memutuskan. 

: Huruf jar sebagai badal kull min kull, 
para ahli bahasa menjelaskan, ghurrah 
menurut orang Arab adalah sesuatu yang 
paling berharga, dan kata ghurrah di sini 
disebut untuk manusia, karena Allah 
menciptakan manusia dalam bentuk yang 
paling sempuma, sehingga manusia adalah 
makhluk yang paling berharga. 

: Hadir. 


666 






BAB 31 

HUDUD (HUKUMAN) 


HAD (HUKUMAN) MENCURI 
DAN BATASANNYA 


HADITS KE-1097 

aIIE Äi -VW 

jlLi gj aj ^laij : J\| tjjuy 

-Jill Jj* i_>L \r kjbS" AT j *j-^>-t) 

(L^jJüt IjniJli öjLJlj JjLJIj 


Aisyah m meriwayatkan dari Nabi beliau 
bersabda: 

"Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri 
senilai seperempat dinar." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Firrnan Allah Ta'ala: "Laki-laki dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya." (13)) 


-Penjelasan- 

: Tangan pelaku pencurian dipotong 
terkait pencurian apapun. 

jUIj : Seperempat dinar emas. 


HADITS K.E-1098 


«U 4 I& 4Jdl (j 5 ^j ja£> 4JJ| X+£. -V^A 

*• ~i* 

4 JjC £ fLj aISLc- ÄI g&l :jvl 

ln'* 1 ' iu|A ^ ^ ^ * 0 “j 

^ 

<ül Jj* VT !-jJc>-1 Al :j 

(i*g U il ÕjUIj J 


Abdullah bin Ümar S® berkata, "Rasulullah 
jg memotong tangan pencuri karena mencuri 
perisai yang harganya tiga dirham." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Firrnan Allah Ta'ala: "Laki-laki dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya" (15)) 


-Penjelasan- 

: Memerintahkan memotong tangan 
pencuri, dengan membuat maful. 

: Maksudnya dalam pencurian. 

: Perisai, disebut mijann karena perisai 
menutupi orang yang membawanya. 


1 1 dinar = 4.25 gr emas 


2 1 dirham = ± Rp 33.000,00 


667 









HADITS KE-1099 


4AJl ££. 4 »Jj Ja £)l -V W 

■i ** "" 

ÄUa^l JJ«Ä tJjLJl 4JJI JjJ :J13 tjLLj A^ifr 

j •>' -r«j , * i', <.,*>; 

oJü *nÄ13 J-SM JieJü *hÄ 3 

(| i ■■•) j»} b| ^jLJI 4^>lj V L ) b$ * Al ;J 4>^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda: "Allah melaknat pencuri. 
Yang mencuri telur sehingga tangannya 
dipotong, dan ia mencuri tali sehingga 
tangannya dipotong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidana" (86), 
Bab: Melaknat pencuri (7)) 


HUKUM POTONG TANGAN 
BERLAKU BAGI BANGSAWAN DAN 
ORANG BIASA, SERTA LARANGAN 
MENGADAKAN PEMBELAAN DALAM 
HUDUD 

HADITS KE-1100 

1 Äf fi., . „ S 'H- » * ~ 

jl 4AJl Aw jifr CoJ> —W* 

: jul õiji ig\ isükS i sjp iU f£d 

j •<; *• li, •‘J'- .ii, 

v? ch *1 t>*j 

cfcd dšš fLj *3* Äi J* <&! ^j 
££Ijs{ :jd^j aI* äi ii «Ji-j jül 
Uil: JlS jli cUJa£>>\l jü <U )1 &£, {j* .!> 

f^3 jju 131 *^5\T fjS ffcjg Jjjjl eUii 
U«lll i_j L.; % al l jLfcJ JjU I31j «JSjJ (Ju^iJl 

Sii &?\i 0? Jj fi|3 toil ^ 
U£cJ£iJ«cijU 


(i)L»Jt jj! bjJ»> ljVj ° 1 :«LüSll 1 * 


Aisyah meriwayatkan bahwa orang-orang 
Quraisy sedang menghadapi persoalan 
yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang 
wanita suku Makhzum yang mencuri. Mereka 
berkata, "Siapa yang mau merundingkan 
masalah ini kepada Rasulullah jg?" 
Sebagian mereka berkata, "Hanya Usamah 
bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah ^ 
yang berani menghadap beliau." Usamah 
pun menyampaikan masalah tersebut laiu 
Rasulullah bersabda, "Apakah kamu ' 
meminta keringanan atas pelanggaran 
terhadap aturan Allah?" Kemudian beliau 
berdiri menyampaikan khotbah laiu 
bersabda: 

"Penyebab orang-orang sebelum kalian 
binasa ialah karena bila ada orang dari 
kalangan terhormat mereka (pejabat, 
penguasa, tokoh masyarakat) mencuri, 
mereka membiarkannya. Dan apabila ada 
orang dari kalangan biasa dari mereka 
(rakyat jelata atau orang biasa) mencuri, 
mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi 
Allah, seandainya Fathimah binti Muhamamd 
mencuri, pasti akan kupotong tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi" (60), Bab: 
Hadits Abu Ai-Yaman (54)) 

..-.- • Penjelasan. 

: Membuat mereka sedih. 

Berani. 

<Lf :Kecintaan. 

dlÜLkf : Mereka adalah Bani Israil. 
vi\ £\j : Dengan menyambung hamzah dan 
kadang memisah hamzah, kata ini dibuat 
untuk sumpah. 


668 






HUKUM RAJAM BAGI PEZINA YANG 
SUDAH BERSUAMI-ISTRI 

HADITS KE-1101 


I.UJ» 4jjl Oj. OÜiäLl JIä- 

6&3l *3* jjilj«jiu fLj äi ^ 

.^jji tl äi jjli 

,i-j tlc. äi äi 4^3 ju.j iAi%j 
Ol o^j <jjA^ JI3? oi tJou ll^ j j 

fäi uü 4 pfjii tl Jf u äi} :j5vl jjSj 

4jbi oiH* W!5^ 4/v 

*i^5 jv»» & *S*^ ‘H 

Jt£^i j' j?A' 5 ^ j» «fc&i» bl 

Ijjll l y* L r’^f T\ :jjjd-l <**>\&K\ : j A^ji-\) 

(iiO-aa-1 lij 


Urnar bin Khatthab ess berkata, 
"Sesungguhnya Allah telah mengutus 
Muhammad dengan kebenaran, Dia juga 
telah menurunkan Al-Kitab kepada beliau. Di 
antara yang diturunkan kepada beliau ialah 
ayat rajam. 3 Kita semua telah membaca, 
mempelajari dan memahaminya. Rasulullah 
Žg telah melaksanakan hukuman rajam 
tersebut. Begitu juga kita telah melaksanakan 
hukum tersebut sepeninggal beliau. 

Aku khawatir, lama kelamaan akan ada 
orang yang mengatakan, "Di dalam Al- 
QuKan kita tidak mendapati ayat tentang 
hukum rajam." Mereka pun tersesat karena 
meninggalkan suatu kewajiban yang telah 
Allah Ta'ala turunkan. Sungguh, hukum 
rajam dalam Kitab Allah adalah benar 


3 Bunyinya; 'Apabila seorang kakek atau nenek berzina, 
maka rajamlah keduanya.' Lafal ayat rajam tersebut telah 
dihapus (mansukh) dari Al-Qui^an, tapi hukumnya masih 
tetap berlaku. 


adanya, wajib diberlakukan atas laki-laki 
dan perempuan yang telah menikah yang 
melakukan perzinaan apabila ada bukti, ada 
kehamilan, dan ada pengakuan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand' (86), 
Bab: Perajaman wanita hamil karena zina jika 
telah menikah (31)) 


.Penjelasan.... 

pijJI cT: Yaitu # \l\UJii\ £^J1 (orang 

tua lelaki dan orang tua perempuan apabila 
keduanya berzina, maka rajamlah keduanya) 
lafal ayat ini dihapus namun hukumnya tetap 
berlaku. 


4 il : Rajam benar adanya dalam 

kitab Allah, yaitu dalam firman-Nya, “ Dan 
para perempuan yang melakukan perbuatan 
keji di antara perempuan-perempuan kamu, 
hendaklah terhadap mereka ada empat orang 
saksi di antara kamu (yangmenyaksikannya). 
Apabila mereka telah memberi kesaksian, 
maka kurunglah mereka (perempuan itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui 
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
(yang lain) kepadanya.” (An-Nisä': 15) Nabi 
3 gg menjelaskan, bahwa yang dimaksud ayat 
ini adalah merajam pelaku perzinaan yang 
sudah pernah menikah sebelumnya, dan 
mendera pelaku perzinaan yang belum 
pernah menikah sebelumnya. disebutkan 
dalam Musnad Ahmad dari hadits Ubadah 
bin Shamit, ia berkata, “Suatu hari, (wahyu) 
diturunkan kepada Rasulullah jjg, kemudian 
setelah selesai menerima wahyu, beliau 
bersabda, ‘Ambillah (syariat) dariku, Allah 
telah memberikan jalan bagi mereka (pelaku 
perzinaan); orang yang sudah pernah 
menikah (berzina) dengan orang yang sudah 
pernah menikah, orang yang belum pernah 
menikah (berzina) dengan orang yang belum 
pernah menikah; orang yang sudah pernah 
menikah; didera seratus kali dan dirajam 
dengan batu, orang yang belum pernah 


669 





menikah; didera seratus kali dan dibuang 
selama setahun'.” 

: Orang yang pemah menikah dan ia 
sudah baligh serta berakal. 

cJlS iSj: Jika bukti perzinaan ada lengkap 
dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan 
dalam fiqh. 

Ji' 0 % $: Yaitu wanita yang tidak bersuami 
dan tidak punya tuan ditemukan dalam 
keadaan hamil, dan ia tidak menyebut 
pernikahan syubhat ataupun diperkosa. 

: Mengaku berzina dan terus mengakui 
perbuatan tersebut. 


ORANG YANG MENGAKU BERZINA 


HADITS KE-1102 

Ä Äi Äi fe J? 

c 4 Sj äi u; : jüš iisoi 4 

Ub loyi ^jl üj jj>- 

ÄI «gŠ)l fö olS^Ä gjf 4 J 5 jp 

jtf : jvl H :JV5 tibi : jlll jjij Äli 

aIa Äi ^J 1 jul :jvl 

sjt?J.i išžSf vüiS <££j 

J\1^3 tojib allSjill hjJa 

'il tt fcjlsf At ^ 4^>1) 


'Wahai Rasulullah, aku telah berzina!' Beliau 
pun berpaling dari laki-laki itu, hingga ia 
mengulanginya sampai empat kali. Setelah 
laki-laki itu mengakui sampai empat kali 
bahwa dirinya telah berzina, Rasulullah jj§ 
bertanya, 'Apa kamu gila7 la menjawab, 
'Tidak.' Beliau bertanya lagi kepadanya, 'Apa 
kamu sudah pemah menikah?' la menjawab, 
'Sudah.' Rasulullah pun bersabda kepada 
para shahabat, 'Bawa orang ini, kemudian 
rajamlah ia!' 

Jabir berkata, 'Aku termasuk orang yang ikut 
merajamnya. Kami merajamnya di Mushalla. 
Ketika ia mulai merasakan sakitnya ditimpuk 
batu, ia kabur. (Kami pun mengejarnya) dan 
menangkapnya di dekat Harrah 4 , kemudian 
kami merajamnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidancf' (86), 
Bab: Orang gila laki-laki dan perempuan 
tidak dirajam (22)) 

.Penjelasan. 

<£läd : Apakah dia sudah menikah. 

: Tempat shalat Id atau shalat jenazah. 

4-1 «JJif lift: Ketika terkena lemparan batu 
dan merasa kesakitan hingga merasa resah. 

: Sebuah tempat penuh bebatuan hitam 
di pinggiran Madinah. 


HADITS KE-1103 

f * • - 


0 ? _>vr 
4 % & ä' j» fe & 

tÄl^te=u\i£ ? 


'^1 &\ 3iS \ : jlil 


• tl S“il•* • t lÄ ^ tJT 

järfl :jUi <0 4ütA) jbj tA - ■«‘fc 

jül 4Ail C (j^i 3 *Ä' 


Abu Hurairah s® berkata, "Ada seorang 
lelaki datang menemui Rasulullah ketika 
beliau berada di Masjid. Laki-laki itu berkata, 


670 


4 Sebuah daerah bebatuan hitam di pinggiran kota Madinah. 







@1 k j* 4-i ^ ÄI ^31 

*a3V^äU Jji <UJb JaI £j \JumS> $ 

ji' Õ* il3 *(S^j 6 ^-J *4 

44>^ jSu if ^ jp Sf jW» 

4$\j : jiil * jiy i iii jv^i jp ?> 

AilÜ-lj AjU)I :4A)1 oUšsu LŠJjj (y^aS^i »JLO 

Ö ^ 44^*o jpj «^5* ? 

• X ~ 0 , ..? .«■? ,<-• f„•, > ! , > •?? 

CO^frl Oi® <4*-*® IJJk o£»l Jp JL&l 

fU)|l ,Ja i->Ij 11 :JjjA| v_jbS” Al :j (Jjljdl f»-^i-t) 

(<iP liit jJ-I i ->jZxj '%rj 


Abu Hurairah s® dan Zaid bin Khalid Al- 
Duhani meriwayatkan, ada seorang laki-laki 
datang menemui Nabi ^ dan berkata, "Saya 
bersumpah kepadamu dengan nama Allah, 
jatuhkan hukuman yang sesuai dengan Kitab 
Allah kepada kami." Lantas lawannya yang 
lebih faqih darinya berdiri dan berkata, "Ya, 
benar, putuskanlah di antara kami dengan 
Kitab Allah, dan perkenankan saya, wahai 
Rasulullah, untuk berbicara!" Nabi berkata, 
"Bicaralah!" la pun berbicara, "Anak saya 
menjadi pekerja orang ini, kemudian ia 
berzina dengan istrinya. Aku kemudian 
menebusnya dengan seratus ekor kambing 
dan satu pelayan. Aku lantas bertanya 
kepada beberapa orang ahli ilmu dan mereka 
memberitahukan kepadaku bahwa anakku 
harus didera seratus kali dan diasingkan 
selama setahun dan wanita ini harus dirajam." 

Nabi š§š bersabda, "Demi Zat yang jiwaku ada 
di Tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan 
perkara di antara kalian berdua hukuman 
yang sesuai dengan (hukum) Allah. Seratus 
ekor kambing dan pelayan dikembalikan 
kepadamu, dan anakmu harus didera seratus 


kali serta diasingkan selama satu tahun. 
Dan engkau hai Unais, temuilah wanita itu 
dan tanyailah ia, jika ia mengakui maka 
rajamlah!" Wanita tersebut mengakuinya, 
Unais pun merajamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum Pidand' (86), 
Bab: Apakah boleh seorang imam menyuruh 
seseorang untuk menegakkan hukuman 
ketika ia tidak ada (46)) 

..Penjelasan.. 

siil 3lüf: Aku bersumpah kepadamu dengan 
menyebut nama Allah. 

iJSäsu dliji ^1 : Rangkaian kata o4 2* 
pada posisi hai, syarat fi’il yang menjadi hai 
setelah N} adalah disertai jj atau Nj didahului 
fTilyang dinafikan, seperti disebutkan dalam 
firman Allah ess, "Dan setiap ayat dari ayat- 
ayat Tuhan yang sampai kepada mereka 
(orang Jcafir), semuanya selalu diingkarinya." 
(Al-An’äm: 4) Mengingat syarat ha/pada kata- 
kata ini tidak ada, Ibnu Malik menyatakan, 
perkiraannya adalah demikian Y) Jiitlt u 
illi* (aku tidak meminta kepadamu selain 
perbuatanmu), sehingga maknanya berbeda. 
Ibnu Atsir menyatakan, maknanya; aku 
meminta kepada-Mu dan bersumpah pada- 
Mu, angkatlah permohonan atau suaraku 
dengan mengabulkan doaku. Ibnu Malik 
menjelaskan dalam Syawähidut Tawdhih, 
perkiraannya demikian; aku tidak meminta 
kepadamu selain berbuat Berdasarkan 
perkiraan Ibnu Malik di sini, syarat hai 
didapatkan setelah N). 

Sabda Nabi jjg, -Al maksudnya dengan 

hukum Allah. 

\lLS : Pekerja. 

jit £: melayani keluargaku. 

.jjj {pJu Ojlij: Demi hak Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, bersama shillah dan a’id- 
nya menjadi muqsam bihi, sementara 
sebagai mubtada', menempati mahal 


671 





khabar, berkenaan dengan huruf jar dan 
jawab sumpah. 

lj f j&l: Maksudnya tertölak. 

pt : Maksudnya diusir hingga satu 

tahun. 

lii fljil ^ ifcl : Temuilah dia untuk 
memutuskan perkara kepadanya, ughdu 
mengandung makna pergilah, karena 
orang Arab menggunakan kata rawah 
dan ghudhuw untuk makna pergi. Ruhtu 
ila fulart dan ghadawtu ila fulan, artinya 
aku pergi menemui fulan, kadang kata ini 
menggunakan ^ untuk menunjukkan faedah 
isti'la\ 

: Apakah ia memaafkan lelaki yang 
menuduhnya berbuat zina atau tidak. 

õli: Apabila ia mengaku berzina. 


YAHUDI AH LI DZIMMAH DIRAJAM 
KARENA BERZINA 

HAD1TS KE-1104 

& 4ÄJl {ji NN*i. 

• <0 

aIIp &\ Äi\ jj s£h 5? 

jul © s^i3 ffe Su-j Sfä \yX* 4^ 

äõjjf u :fLj g* ÄI 4)1 ^5 

£ 4)1 Jui jlö 

Jp oJü jjbJL>-l lU&jJJtiiä SlJjšlU Ijjll 

4] j Lal tLfeJuu LaJ Ifr L j La ^AS CjkP-pl ÄjT 

© bÜ «tf ggj 3 JU gj\ £ p ^ 

f&\ ijf © Ju2 U jü :$Ül ^jll fel 


i>jl «fLj *5* Äi p Spj 

J «• . 

7- f'»r 7 -> Su J *f,' „ - j • i,, .> * - 7 ,; 

Jp Lr*®’ i>? ■** fr J''* 

Ij\pxA-\ Lfcjj cäl^õil 

:Jlw <Ull Jji <_>L tl ul^ "l\ :j 

(pj>>U Jjijw UT Ajji^iu 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah 
laiu bercerita bahwa ada seorang laki-laki 
dari kalangan mereka dan seorang wanita 
berzina. Laiu Rasulullah jg bertanya kepada 
mereka, "Apa yang kalian dapatkan dalam 
kitab Taurat tentang permasalahan rajam?" 
Mereka menjawab, "Kami mempermalukan 
(membeberkan aib) mereka dan mencambuk 
mereka." 

Abdullah bin Salam berkata, "Kalian 
berdusta. Sungguh, dalam kitab Taurat ada 
hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab 
Taurat!" Mereka pun membacanya secara 
seksama laiu salah seorang di antara mereka 
menutupkan tangannya pada ayat rajam, 
dan hanya membaca ayat sebelum dan 
sesudahnya saja. 

Kemudian Abdullah bin Salam berkata, 
"Coba kamu angkat tanganmu!" Orang itu 
pun mengangkat tangannya, dan ternyata 
ada ayat tentang rajam. Mereka pun 
berkata, "Dia benar, wahai Muhammad, di 
dalam Taurat ada ayat tentang rajam." Maka 
Rasulullah memerintahkan kedua orang 
yang berzina itu agar dirajam. 

Abdullah bin Ümar berkata, "Dan kulihat 
laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar 
terhindar dari lemparan batu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Mengenal Muhammad 
seperti mereka mengenal anak-anaknya 
sendid" (26)) 


672 




.Penjelasan. 

II oli £: Terkait hukum rajam. 

: Kami membuka segala aib mereka di 
hadapan banyak orang. 

££ jijll djtjj: Yaitu tertelungkup. 


HAD1TS KE-1105 


t^Ux ž Jl j£ Jjl jj 4JJl ole- Co.x>- —N > * ö 

Jls :cii p*j :J\J jJuiij aJLc- 4 JJ 1 4 jjl 
Jljil *)l :Jlfl JÄJ fl jjUl JJJ-J 

(^>a7ti1 |^>-j cjU t\ i_jb5” AT : j <>-^>-t) 


kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian 
orang-orang yang beriman.” (An-Nür: 2). Ini 
menunjukkan, rajam berlalu setelah surah 
An-Nur turun, karena surah ini turun terkait 
peristiwa dusta pada tahun empat, lima, atau 
enam Hijriyah, sementara ketentuan rajam 
berlaku setelah itu, karena Abu Hurairah 
ada saat itu, Abu Hurairah sendiri masuk 
Islam pada tahun tujuh Hijriyah, sementara 
Ibnu Abbas baru datang bersama ibunya ke 
Madinah pada tahun sembilan Hijriyah. 


HADITS KE-1106 


Asy-Syaibani berkata, "Aku bertanya kepada 
Abdullah bin Abi Auta, 'Pernahkah Rasulullah 
M merajam?' la menjawab, 'Pernah.' Aku 
bertanya lagi, 'Sebelum surat An-Nur 
diturunkan atau sesudahnya?' 5 la menjawab, 
'Aku tidak tahu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidancf (86), 
Bab: Perajaman bagi orang yang telah 
menikah (21)) 


Jlfl :J15 «AJLfr 4ül £S?J 9 jij* ~NN**' 

** ** 2 » 

Ji£l ift\ cij \l\ :fLj ÄI ^11 
ci) il p ‘liUj 

• V, M- |" --rurti t, s* • Ii, 

jij ODl C-Jj jl pJ ‘tOjO Vj 

" i • 

* 

(i)ljjl Ju<Jl V\ VI *»-^»-l) 


.Penjelasan. 

;))i jli : Maksudnya sebelum surah An- 
Nur diturunkan, maksudnya firman Allah, 
"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, 
deralah masing-masing dari keduanya 
seratus kali, dan janganlah rasa belas 


5 Maksudnya ialah ayat; "Perempuan yang berzina dan 
laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang 
dari keduanya seratus kali dera." (An-Nur: 2). Namun, 
dalil yang ada menunjukkan bahwa rajam mulal 
dilalcsanakan setelah surat An-Nur turun. Sebab, An-Nur 
turun berkenaan dengan kasus berita bohong (Häditsatul 
Ifki) tahun IV, V, atau VI Hijriyah. Dan pelaksanaan rajam 
terjadi setelah itu. Sebab, Abu Hurairah ikut menyaksikan 
peristiwa itu, dan ia baru masuk islam pada tahun ke 
VII Hijriyah. Selain itu, Ibnu Abbas juga baru datang ke 
Madinah bersama ibunya pada tahun ke IX Hijriyah. 


Abu Hurairah ss berköta, "Nabi jg§ bersabda: 
'Jika seorang budak wanita berzina dan 
terbukti perzinaannya maka ia dihukum 
cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Jika 
berzina lagi maka dihukum cambuk tanpa 
dicela dan dihinakan, dan jika berzina lagi 
untuk ketiga kalinya maka juailah ia sekali 
pun dengan harga senilai sehelai rambut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Menjual budak yang berbuat zina (66)) 


673 









...Penjelasan. 

lÄtfj oti» : Perbuatan zina wanita tersebut 
terbukti karena adanya bukti, kehamilan, 
atau pengakuan. 

O/d Hj : Tidak mencelanya karena berbuat 
zina setelah ia dihukum dera, karena hukum 
dera menghilangkan celaan. 

: Sebagai anjuran untuk menjual budak 
tersebut, maksudnya setelah dihukum had 
zina. 

& cpi % : Ini dorongan yang ditekankan 
untuk menjual budak tersebut, adanya 
dibatasi dengan bulu, karena tali dari bulu 
paling banyak mereka gunakan. 


jl «jJU- jj ojjj 31 

cij b Jiižil ^ jii j&-j *1* Äi Äi 

cij jl j2 cij Oi : ^ flj 

^ äi ^ 

Juuli ^ i-AsS" rt :j tSjlpyJI *e^^l) 


HADITS KE-1107 


Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid üg 
meriwayatkan bahwa Rasulullah |gj pernah 
ditanya tentang hukum seorang budak 
wanita yang belum menikah yang berzina. 
Beliau menjawab, "Dika dia berzina maka 
cambuklah ia. Jika berzina lagi maka 
cambuklah ia. Dan jika berzina lagi maka 
juallah ia sekali pun hanya seharga seuntai 
tali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beli" (34), Bab: 
Menjual budak yang berbuat zina (66)) 

-Penjelasan- 

o*ii qc- : Tentang hukum budak wanita. 


iyõi pj : Karena ia menjaga diri dengan sifat 
'iffah. 

UyLJ: Setelah dihukum had. 

juu£u % : Fa'il maknanya maful, yaitu tali 
yang dipintal dari bulu. Ini menunjukkan 
budak perempuan yang berbuat zina tidak 
ada nilainya. 


HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMER 


HADITS KE-1108 


aILc- 4JJl :J\i tjjil -NVA 

i$&\j ojjiu ii 

** ■” J* * 

Oi"j* 

<-J^a)l ujL t rj} jd-l ujIiS* Al :j tfjliJI <>- jj -I ) 

(JUJIj 


Anas s© meriwayatkan, "Nabi $§ pernah 
memukul peminum khamer dengan pelepah 
kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah 
mencambuknya sebanyak 40 kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidanc/' (86), 
Bab: Mendera dengan pelepah dan sandal 
(4)) 


HADITS KE-1109 


ÄI UU5 $ # # -NV-l 
* ^ * , 

Jjvli tOjU ail Jp cJS' U :j\i 

oli j) <ül! <jUl Co-Li Sll c^mju 3 

fl fbj ' i* ÄI jl <2üSj 

Jü^L uJ^all ujU Al .‘j (_fjl»JI Aj^i-I) 

(JWb 


674 









Ali bin Abi Thalib m berkata, "Aku tidak 
merasa menyesal jika menegakkan hukuman 
atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali 
terhadap peminum khamer. Sebab, andaikata 
ia meninggal, aku harus membayar diyatnya. 
Yang demikian itu karena Rasulullah |g tidak 
pernah mencontohkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand' (86), Bab: 
Mendera dengan pelepah dan sandal (4)) 

--Penjelasan- 

: Yaitu aku sedih padanya. 

J&\ 'i/J: Kecuali peminum khamar. 

: aku memberikan diyamya pada yang 
berhak. 

HL1 jj: Tidak menentukan ukuran had secara 
pasti. 


JUMLAH CAMBUKAN TA’ZIR 


HAD1TS KE-110 

OB :Jl3 “Ufr 4ii\ ($oj ^1 -MV 

» A 9 Jt Cl '»• »'" ^ ** J J t. 

<Jj3 i : JjjU fbLuj 

4ul JL>" Jo- ai tOlji>yJLfr 

(A 


Abu Burdah berkata, Nabi jg bersabda, "Tidak 
boleh menjilid lebih dari sepuluh kali kecuali 
dalam had yang telah Allah tetapkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hukum Pidand' (86), 
Bab: Batasan hukuman ta'zir (42)) 

...Penjelasan-- 

J»t»>ü- õf : oy zharaf, ia adalah sifat untuk 
mashdar yang dibuang, yaitu Jy liu, 


mudhaf ilahi, JJlp.f jamak yaitu lebih 
dari beberapa kali cambukan, seperti kata- 
kata; dharabtuhu ‘asyrata aswath, artinya 
aku memukulnya dengan beberapa kali 
cambukan, alat ditempatkan dalam posisi 
pekerjaan dalam hai ini. 


HUKUMAN HAD ITU SEBAGAI 
PELEBUR DOSA BAGI PELAKUNYA 

HAD1TS KE-1111 


( 4 JL£> 4 JJl (jffj CuUall #iUfc -MM 

Oi :££JI &J jl^l j£l jij .IjjJ O^j 

iJ>j * jll jdlj Jlfr äi ä I 

UbJy äb l^fTpiS S/ 0' ^ 

% ffcäSijf % 5l]S % ^ Sj 
^*1 &' ^ tjl 

ddll 4 lii OÜA # 6lif £Sj .äi 

syu«» ju UxJy liU j vuUtfl idJ öjU 5 * J43 

Cšlt ^lii OiS lA£> ;i& ol ji J43 ‘Äi 

<±uj jc 

J,t UjJc>- n i_jb5* t A^y.1) 


Ubadah bin Shamit m, seorang shahabat 
yang ikut Perang Badar dan baiat Aqabah, 
meriwayatkan bahwa ketika berada di 
tengah-tengah sekelompok shahabat, 
Rasulullah $§ bersabda: "Berbaiatlah kalian 
kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah 
dengan apa pun, tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak membunuh anak-anak kalian. 


675 









tidak membuat kebohongan yang kalian 
ada-adakan antara tangan dan käki kalian, 
tidak bermaksiat dalam perkara yang 
ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang 
memenuhinya, ia mendapat pahalanya dari 
Aliah. Barang siapa melanggar satu dari hai 
tersebut, ia dihukum di dunia dan itu menjadi 
kafarat (penebus dosa) baginya. Barang 
siapa melanggar satu dari hai tersebut 
kemudian Aliah menutupinya maka urusannya 
terserah kepada Aliah, Dia memaafkannya 
atau menyiksanya." 

Ubadah berkata, "Kami pun berbaiat kepada 
beliau atas hai itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (2), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (11)) 

.Penjelasan... 

lj jj i+i: Hadir dalam perang Badar, lj ÄJ nashab 
karena fi’il i+i, bukan karena maful flhL 

sl3' ^ j*j : Jamak naqib, artinya pemuka, 
penjamin dan pemimpin kaum, mereka 
berjumlah duabelas orang. 

CLie : Antara sepuluh hingga empatpuluh 
orang. 

IjiisS Sj : Anak-anak secara khusus 
disebut karena umumnya mereka inilah 
yang dibunuh karena takut miskin, atau 
karena membunuh anak-anak lebih berdosa 
dari membunuh selain mereka, maksudnya 
mengubur hidup-hidup anak, ini adalah 
pembunuhan terburuk, atau tindakan ini 
memutuskan tali kekeluargaan, sehingga 
anak-anak lebih mendapat perhatian. 

: Dengan kebohongan yang 
mencengangkan orang yang mendengar 
karena sangat buruk, seperti tuduhan zina 
dan pembeberan aib. 

Üjjü:: Dari iftira, artinya kebohongan yang 
kalian buat-buat. 

^=4*' ee?: Dari kalian sendiri (kalian 
buat-but sendiri), atau kebohongan yang 


berasal dari hati yang ada di dalam diri 
seseorang laiu ia perlihatkan dengan lisan, 
atau maknanya adalah janganlah kalian 
menuduhkan aib kepada orang secara 
langsung. 

õjjii & % ■ Makruf adalah apa yang 

kebaikannya diketahui dari Nabi baik 
berupa perintah atau larangan. 

ÜUl jj Ciyj : Dihukum di dunia dengan 
hukum had. 


HAD1TS KE-1112 
«<• 

> * > i ^ 


jpj c>\ 




cjUf :JV5 £L,j 4JJI ^ 4JJI 
jifjJI jj t jMj 

j 11 :J ^UJl 


Abu Hurairah $& meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Hewan itu 
perbuatannya tidak ada jaminannya 
(denda), sumur itu bila mencelakai tidak ada 
jaminannya, tambang itu bila mencelakai 
tidak ada jaminannya, dan harta rikaz (harta 
karun) zakatnya seperlima." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Zakaf (86), Bab: Pada 
harta yang terpendam zakatnya seperlima 
( 66 )) 


-Penjelasan.. 

iU^iii : Hewan ternak, karena hewan tidak 
berbicara. 

jl^> : Yaitu sia-sia dan tidak ditanggung. 
Harus diperkirakan adanya luka, karena 
jika hewan itu sendiri yang dinilai sia-sia, 
tentu tidak ada artinya. Maksudnya, ketika 
hewan terlepas laiu menubruk seseorang 
hingga menyebabkan luka, atau merusak 
harta benda, maka pemilik hewan tersebut 


676 








tidak menanggung ganti rugi. Namun jika 
hewan tersebut bersama si pemiliknya laiu 
merusak sesuatu, si pemilik harus mengganti 
kerusakan yang ditimbulkan hewan miliknya, 
baik pengrusakan terjadi pada malam 
maupun siang hari, baik si pemilik hewan 
tersebut menuntun, menunggangi, atau 
menggiring hewan tersebut, baik ia berstatus 
sebagai pemilik, pekerja, peminjam, ataupun 
perampas hewan tersebut, baik si hewan 
merusak barang dengan käki depan, käki 
belakang, gigi, ataupun ekor. 

’)J\j : Sumur yang digali seseorang di tanah 
miliknya, atau di tanah tak bertuan, laiu ada 
orang jatuh ke dalam sumur tersebut, atau 
sumur runtuh menimpa orang yang disewa 
untuk menggali hingga ia tewas. Sementara 
jika ia menggali sumur di jalanan kaum 
muslimin atau di tanah milik orang lain 
tanpa izin, laiu ada orang mati di sumur itu, 
saat itu diyat ditanggung keluarga orang yang 
menggali sumur tersebut, sementara kafarat 
diambilkan dari harta milik orang yang 
menggali. Sementara jika korbannya bukan 
manusia, ganti rugi ditanggung orang yang 
menggali. 

: Ketika seseorang menggali tanah 
miliknya atau di jalan untuk mengeluarkan 
barang-barang tambang, laiu ada orang 
jatuh di galian tersebut, atau galian runtuh 
menimpa orang yang menggali. 

jlfjll jj: Harta karun pendaman Jahiliyah. 

JL3-» : Rikaz dihubungkan dengan barang 
tambang menunjukkan bahwa keduanya 
berbeda, dan zakat seperlima diwajibkan 
pada rikaz, bukan pada barang tambang. 


677 





BAB 32 

PUTUSAN HUKUM 


TERDAKWA HARUS DISUMPAH 
(UNTUK MENGELAKKAN DAKWAAN) 

HADITS KE-1113 

—W VT 

id 'Ai UitÜ-1 0 c* 4 

Jl t<j£>y\ Jp o*cÕli ^ uib 

4AJl Jj— J jlä : jjC®’ 0^ J^ ‘UJfC®’ 

£Uo fAl^Jü J-&1 J& Jj :jd^j 

op uJ-c- |}o^!5 ‘^4 j^l^!3 

ci>ll Üfcjjfrj (4AJI o*u 5jjÜ3 

:f^j *3* ÄI {gSl j\5 :*£* JÜI 

*-jIj V •õb^' JT V ij^ o j sl l t— jIiS** lo ^>>pl) 

(^Ll* iLS -dil Xt*j üä^' Oi 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa pernah 
ada dua orang wanita yang menjahit kulit 
di sebuah rumah atau di sebuah kamar. 
Laiu salah seorang dari mereka keluar 
dengan telapak tangan tertancap alat jahit. 
la pun menuduh temannya. Akhirnya hai itu 
dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas 
berkata, "Rasulullah m bersabda, 'Andaikan 


semua pengaduan orang selalu diterima 
begitu saja maka akan hilang darah dan harta 
suatu kaum. Ingatkanlah ia kepada Allah 
dan bacakanlah kepadanya firman Allah: 
Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 
mereka (Ali Imran: 77)."' Orang-orang pun 
mengingatkan perempuan itu dan ia pun 
mengakuinya. 

Kemudian Ibnu Abbas berkata, Nabi $5 
bersabda, "Sumpah diminta dari orang yang 
dituduh." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Sesungguhnya orang-orang 
yang menukar janji (nya dengan) Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit (3)) 


-Penjelasan-- 

i^L\ : Tempat yang terpisah dari rumah, 
liiL : Alat pelubang sepatu, laiu si wanita 
ini menuduh wanita yang satunya telah 
menghilangkan alat tersebut. 

Jollil J&d ’) : Yaitu hanya berdasarkan 
laporan saja untuk memberlakukan bak 
terhadap orang lain di hadapan hakim. 

jUlljdfj 0 iUi : Tentu pihak tertuduh tidak 
punya kesempatan untuk membela diri dan 


1 Orang yang tertuduh (terdakwa) diminta bersumpah untuk 
membela diri dari tuduhan tanpa bukti yang dialamatkan 
kepadanya. 


679 





harta. Sisi kesamaan dalam qiyas syarat ini; 
jika dakwaan semata dikabulkan, maka tidak 
ada bedanya darah, harta benda, dan lainnya. 
Sisi kebatilannya jelas; yaitu kezaliman. 

fiU Ujjšl : Mereka menakuti wanita yang 
satunya (pihak tertuduh) agar tidak 
mengucapkan dan menyepelekan sumpah 
paisu. : la kemudian mengaku bahwa 

ia telah menghilangkan alat pelubang sepatu 
milik temannya tersebut. 

Alic. jc. : Yaitu jika tidak ada bukti 
untuk menangkal tuduhan yang diarahkan 
kepadanya. 


HUKUM DIPUTUSKAN BERDASARKAN 
LAHIRIYAHNYA 


HADITS KE-1114 

^ i\& &\ Zfc }\ -WU 

& ^ 

oCj a tjjuy aJl S> 4JL)\ 

^15 

(jõu ^Jül (jl Jjtld 

J fl ' - 9 ^ jT £ «* «•* J 0 f*» 

Cwhd ‘cWJJü AJ <3 Ju* AjI u^ v l3 

jlilt {j# ÄjJa3 ^ tull Jä- 

i&ÖŽjf 

j |»0l> ^ |JJ ul> M ijJUäil ubf tl :j (jjlšJI 


Ummu Salamah, istri Nabi jg, meriwayatkan 
dari Rasulullah jg bahwa beliau mendengar 
dari balik pintu rumah ada pertengkaran. Laiu 
beliau keluar menemui mereka kemudian 
bersabda: 


"Aku ini hanya manusia biasa dan 
sesungguhnya pertangkaran seringkali 
dilaporkan kepadaku. Bisa saja salah 
seorang di antara kalian lebih pandai 
bersilat lidah daripada yang lainnya, hingga 
aku menganggapnya benar kemudian 
memberikan putusan baginya sesuai 
pengakuannya itu. Maka, siapa yang aku 
putuskan menang dengan mengambil hak 
seorang muslim, itu sejatinya adalah potongan 
api neraka yang aku berikan kepadanya. 
Terserah padanya, mau mengambil atau 
meninggalkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Dosa orang yang bersengketa 
dalam kebatilan dan ia mengetahuinya (16)) 

--- - Penjelasan.. 

üypL otL: Bilik tempat Ummu Salamah. 

'A Ui uit : Beliau menyampaikan kata-kata 
ini sebagai bantahan terhadap mereka yang 
menyatakan bahwa Rasul mengetahui hai 
gaib, sehingga mengetahui sisi batin segala 
sesuatu, tidak ada seorang pun yang teraniaya 
yang tidak ia ketahui, atau semacamnya. 
Beliau mengisyaratkan, posisi manusiawi 
mengharuskan beliau tidak mengetahui 
segala hai selain sisi lahir saja, mengingat 
beliau diciptakan sebagai makhluk yang tidak 
terhindar dari segala hai yang menghalangi 
hakikat segala sesuatu. Untuk itu, ketika 
beliau dibiarkan sesuai watak-watak umum 
manusia dan tidak diperkuat wahyu dari 
langit, saat itu beliau mengalami apa saja 
yang umumnya dialami manusia. 

i2Uju Ü : Aku menangkan dia berdasarkan 
penjelasan yang aku dengar darinya. 

& iiLi : Sebagian dari neraka, maksudnya 
yang aku putuskan menang secara lahir 
namun tidak sesuai hakikat sebenamya, maka 
apa ia dapatkan haram hukumnya, maka 
janganlah ia mengambil barang yang aku 
putuskan untuknya, karena pada akhirnya 


680 






akan berubah menjadi bagian dari neraka. 
Musabbab (bagian dari neraka) diposisikan 
sebagai sebab (apa yang diputuskan 
untuknya). 


PERISTIWA HINDUN BIN UTBAH 


HADITS KE-1115 


• -f.S ä» Z. '.ix* > • - 

:cJb A-JLt JCA Al 

• • ^ W ^ M * 

j4"j Vii 5} aI)1 Jj-Lj G 


AJU U S/l U 

dLaža u U : JlÜ |ÜüU S/ jAj 

J»yll jAo jj lj) i_iU ^ :olüJl i_jbS" : j cSjUJI 

('-jjjjJLi VaoJjj L* jUu ü-b 0^ »|^Jlii 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa Hindun binti 
Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan 
adalah seorang suami yang pelit. la tidak 
memberi nafkah yang cukup kepadaku dan 
anakku, kecuali jika aku mengambil sebagian 
dari hartanya tanpa sepengetahuannya." 

Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya 
sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan 
juga anakmu." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Nafkah" (69), bab:Apabila 
suami tidak menafkahi istrinya maka boleh 
istri mengambil tanpa sepengetahuannya 
secukupnya dan juga anaknya (17)) 

.Penjelasan.-. 

Jij : Kikir disertai tamak. Syuhh 
lebih umum dari kikir, karena kikir hanya 
mencegah harta, sementara syuhh adalah 
kikir dalam segala hai. Ada yang menyatakan, 
syuhh adalah sifat yang melekat seperti watak, 
sementara kikir tidak melekat. 


U Aüjj U tsji -: Yaitu dari hartanya 
dengan cara yang patut. Ba' dalam 
boleh berkaitan dengan hai, maksudnya 
ambillah sebagian dari hartanya dalam 
kondisi memakan secara patut, atau dengan 
cara yang patut, sehingga ba’ di sini ba’ hai 


HADITS KE-1116 

• tl W . ^ ^ m Al «■» ) 9 + 

!C«ül5 4«k)l N \N ^ 

l* 4JJI Jj \y*j b :CJ\3 OJÜ XJb 

Sl 4**' “4? $ 

m * x •» v 

> gif u ^ ceLfe >i ^ 9 %: jf 
os fijs & S} 4^» Jif 

J :cJli tXü ^jjjj Uajl^ :Jli <i2GL>- 

* -? ff.« s ®,*? i. i. ^ 

J+ 9 ‘dilGwa J>j UI AÜl 
^ »lj 1 ^ :JV5 VSJCfr ij ^ fd il 

*iA jSj rr uAsS* "\r :j *j>-p-l) 


ii . 


Aisyah «8 berkata, "Suatu ketika Hindun 
binti Utbah datang seraya berkata, 'Wahai 
Rasulullah, dahulu tidak ada ahli bait di 
muka bumi ini yang paling aku sukai supaya 
dihinakan Allah selain ahli baitmu. Namun, 
sekarang tidak ada ahli bait di muka bumi 
ini yang paling aku cintai supaya dimuliakan 
Allah selain dari ahli baitmu.' 

Maka Rasulullah |j§ bersabda, 'Demi Zat yang 
jiwaku di Tangan-Nya, mungkin kamu hendak 
mengatakan sesuatu yang lain?' 

Kemudian ia pun berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sungguh, Abu Sufyan adalah suami yang 
bakhil, Apa aku berdosa jika memberi makan 


681 







keluarganya darihartanya?' Beliau menjawab, 
'Tidak, jika kamu menggunakannya dengan 
baik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Tentang Hindun 
binti Utbah (23)) 


.Penjelasan.-. 

: Tenda dari bulu atau wool, kata ini 
selanjutnya digunakan untuk rumah dalam 
bentuk apa saja. 

lid} : Maksudnya, itu semua akan semakin 
meningkat dalam dirimu, iman dalam hatimu 
akan semakin kuat, sehingga cintamu kepada 
Rasulullah akan semakin meningkat, dan 
kebencianmu pada beliau akan semakin 
berkurang. 

iiLL *: Yaitu kikir dan pelit. 

: Dosa. 

l\j\ S: Maksudnya memberi makan. 

Sl}: Yaitu sesuai kebutuhan saja, tidak 

lebih. 


LARANGAN BANYAK TANYA, TIDAK 
MENUNAIKAN KEWAJIBAN, DAN 
MEMINTA YANG BUKAN HAKNYA 


HADITS KE-1117 


i.s * • 


JV5 :jl5 —NNNV 

'fLZ «oUj gij olidl S|3j «oljÄl 

juii Jä 

^ IT !(J ^UiJl 4^>i) 

(Jtll teü.1 


Mughirah bin Syu'bah m berkata, "Nabi 
$£ bersabda: 'Sesungguhnya Allah 
mengharamkan kalian berbuat durhaka 
kepada ibu dan mengubur anak perempuan 
hidup-hidup. Menghalangi hak orang lain dan 
menuntut yang bukan haknya. Dia tidak suka 
jika kalian mengatakan 'katanya-katanya' 
(memberitakan setiap yang didengar), 
banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Mencari Pinjaman dan 
Melunasi Utangf' (43), Bab: Larangan menyia- 
nyiakan harta (19)) 

.Penjelasan.. 

: Durhaka kepada ayah juga haram 
hukumnya, adanya ibu secara khusus disebut 
karena berbakti kepada ibu diprioritaskan 
atas berbakti kepada ayah dalam kasih sayang 
dan perlakuan lembut karena mereka lemah, 
ini namanya menyebut sesuatu secara khusus 
untuk menunjukkan keagungan posisinya. 

l\jj : Mengubur anak-anak perempuan 
hidup-hidup setelah dilahirkan. Orang-orang 
Jahüiyah melakukan hai ini karena tidak 
menyukai anak-anak perempuan. 

££•5 : Allah mengharamkan kalian mencegah 
kewajiban dan hak. 

: Mabni kasrah, fi’il amar dari kata 
i&fi, maksudnya Allah mengharamkan 
mengambil harta milik orang lain yang tidak 
halal, menolak atau mengambil pemberian 
orang. 

jlžj ijZj : Kata-kata tiada guna yang 

dibicarakan. 

ijŠj : Terkait ilmu untuk menguji atau 
mendebat, atau meminta-minta harta milik 
orang, atau menanyakan sesuatu yang tidak 
berguna. 

jdl : Berlebihan dalam membelanjakan 
harta, seperti bermewah-mewahan dalam 
makanan nikmat, pakaian yang bagus, 
menghias perabotan dan atap-atap rumah 


682 








dengan emas dan perak, karena ini semua 
memicu sikap dan watak keras. 


JIKA HAKIM BENAR ATAU KELIRU 


HADITS KE-1118 


> + + ' —t, • • * * * y 

Jj-Uj AjI «Jjöbül J ->»A 

ffeli-l fšaZ- fJuj *3* ail 

^ iSü *jS ou>? 




lil <_jL f \ vjUS” : j O-ji-i) 

(tki-t jt 1 


Amru bin Ash m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah $jjj bersabda: 

"Jika seorang hakim berijtihad kemudian 
ijtihadnya benar ma ka ia mendapat dua 
pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad 
lantas ijtihadnya keliru maka ia mendapat 
satu pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Berpegang Teguh 
terhadap Al-Qufan dan Sunnah" (96), Bab: 
Pahala seorang hakim apabila berijtihad baik 
benar ataupun salah (21)) 

.-.Penjelasan. 

i i$j : Ketika hakim hendak 

memutuskan suatu perkara, saat itu ia 
berijtihad, karena putusan hukum haru ada 
setelah ijtihad, tidak boleh memutuskan 
hukum sebelum berijtihad menurut 
kesepakatan. Kemungkinan fa' pada 
adalah fa’ penjelasan, bukan urutan. 

viil pi : Putusannya sesuai hukum Allah. 

oij^-1 iil : Pahala ijtihad dan tepat dalam 
memberikan keputusan. 


1 S 13 : Ketika hakim hendak 
memutuskan perkara laiu berijtihad. 

teil p : Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai 
hukum Allah. 

jii ilS : Ia mendapat satu pahala; pahala 
berijtihad saja. 


HAKIM MAKRUH MEMUTUSKAN SAAT 
MARAH 


HADITS KE-1119 


«***1 <-w *■>! **dUjA » -WM 

<{jUxb£' Oo lj (jyjl ijOJU 2 jU 


:JjJb jJUrj aA ® 1 All £gi)l Cawi 

(oW-ac- jl 


Diriwayatkan bahwa Abu Bakrah ia menüüs 
surat untuk anaknya yang ketika itu berada 
di Sijistan yang isinya: Jangan engkau 
mengadili di antara dua orang ketika engkau 
marah. Sebab, aku mendengar Rasulullah 
bersabda, "Janganlah seorang memutuskan 
perkara antara dua orang ketika sedang 
marah 2 ." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Hukum-Hukum" (93), Bab: 
Apakah boleh seorang hakim memutuskan 
perkara atau memberi fatwa sedang ia 
dalam keadaan marah (13)) 


2 Sebab, marah dapat membuat seorang hakim salah ambil 
keputusan. Para fuqaha menganggap segala scsuatu yang 
dapat merubah pikiran scperti rasa lapar dan kcnyang 
yang berlebihan, sakil, takut, gembira, kantuk, sedih, 
menahan hadats, dan segala yang terkait dengan hati 
hingga membuat seorang hakim tidak dapat menganalisis 
dengan sempuma adalah sama dengan marah. Oalam 
hadits hanya disebutkan marah karena rasa marah 
seringkali menguasai seseorang dan susah dikendalikan. 


683 







.Penjelasan —.. 

: Salah satu kota Ajam, kota ini terletak 
di sebelah Karman sejauh 100 fersakh, 
melalui empatpuluh padang pasir yang tidak 
ada aimya, kota ini terletak di arah India. 

: Memutuskan hukum. 

: Amarah kadang membuat hakim 
melampaui kebenaran. Berdasarkan makna 
ini, fuqaha menilai apa saja yang menyebabkan 
perubahan fikiran, seperti lapar, terlalu 
kenyang, sakit yang menyakitkan, terlalu 
berlebihan, terlalu senang, mengantuk, gelisah, 
menahan hadats, dan apa saja yang berkenaan 
dengan hati yang menghalangi hakim untuk 
mencermati persoalan dengan benar. Nabi 
M hanya menyebut amarah karena sifat ini 
menguasai jiwa dan sulit dilawan. 


MEMBATALKAN HUKUM YANG SALAH 
DAN MENOLAK PERKARA YANG 
DIADA-ADAKAN 


HADITS KE-1120 
£Nl J13 :cJli ('Utöle 

u & 4 & :fLj & Ai 

2 „ •. 

Jp lij t_j\j o or lSjUJI <*-_^>.!) 


Aisyah & berkata, "Rasulullah 
bersabda:"Barang siapa membuat perkara 
baru dalam urusan kami ini (agama) yang 
tidak ada perintahnya maka perkara itu 
tertolak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perdamaiarf' (53), Bab: 
Mengadakan perdamaian dengan perjanjian 
yang curang (5)) 


.Penjelasan - -. 

: Dalam agama kami. 

<4* U : Apa yang tidak terdapat di dalam 
Al-Qur’an ataupun Sunnah. 

: Ini namanya menyebut mashdar untuk 
isim maful, maksudnya mardud (tertolak), 
artinya batil dan tidak sah. 


BEDA IJTIHAD 


HADITS KE-1121 

iil 4JJ1 ($&j õJjJa ^1 

jjJulj ^JlC- 41)1 j»k 4Ul QyJj 

(jjb üdil 't\s* (UaOüI U 4 * j> jljlysl 

«düjb cSo di 

*>» #«« • • # w • -• % 

ji ‘viLib uJbi dl l cJllj 

6UJU jp aj OjlS 

dii giiju : Jifi õjis # 


> <&l ^ :^üll cJül ,Uf5 

„; j ,, ,«•>*. 

^puaU tj &iAd 

jUj «dil Jji i_j\j l* :*LüSlt <_AsS" V (jyUkJl <>^i-t) 

(jLJl. ^Lj) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah bersabda: "Ada 
dua orang wanita pergi dengan bayi masing- 
masing laiu datang serigala membawa kabur 
salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang 
dari wanita itu berkata, Yang dibawa kabur 
serigala itu adalah anakmu..' Dan wanita 
lainnya berkata, 'Anakmu yang dibawa kabur 
serigala itu.' 


684 









Akhirnya, keduanya meminta keputusan 
kepada Nabi Dawud. Kemudian Nabi Dawud 
memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik 
wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian 
pergi menemui Nabi Sulaiman bin Dawud 
dan menceritakan peristiwa yang telah 
terjadi kepadanya. Sulaiman pun berkata, 
'Berikan pisau, akan aku potong bayi ini 
menjadi dua.' Wanita yang lebih muda 
berkata, 'Jangan kamu lakukan. Semoga 
Allah merahmatimu, anak itu miliknya.' Nabi 
Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik 
wanita yang lebih muda." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Kami karuniakan 
kepada Daud, Sulaiman" (40)) 

---Penjelasan. 

aj : Anak yang selamat. 

il: Untuk wanita yang lebih dua di antara 
keduanya, karena anak tersebut ada di 
tangannya, sementara wanita yang satunya 
tidak dapat menunjukkan bukti. 

Uyi-iü : Kala Sulaiman melihat kesedihan 

wanita tersebut yang menunjukkan kasih 
sayangnya yang besar, tanpa memperdulikan 
pengakuan si wanita yang lebih tua, karena 
Sulaiman tahu wanita yang lebih muda lebih 
mendahulukan kehidupan si anak, tidak 
seperti wanita yang lebih tua. 


SUNAH MENDAMAIKAN DUA ORANG 
YANG BERSELISIH 

HADITS KE-1122 


i juss Z& !> ojiiE 4 

31a dwj* 3^1 il :jldl 

dl :j$\ ä jil j\3lj esita 31 a g\ fy 
jül jj ute» \ij J>ji\ 3sl 

4 jtl Sj UÜf :dl \d\Ž jjJl 

fSdl : j\5 itjlf jViJ cfSd 

lljuuj 4JL* U j.»Ž)l Jp IjÄfjlj «Äjjl^-l 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi jg bersabda: 
'Seorang laki-laki membeli sebidang tanah 
dari orang lain kemudian ia menemukan 
sebuah guci berisi emas (di tanah yang 
dibelinya). Maka si pembeli tanah itu berkata, 
'Ambillah emas milikmu karena aku hanya 
membeli tanah dan bukan membeli emas.' 
Laiu si pemilik tanah berkata, 'Yang aku jual 
adalah tanah beserta isinya.' 

Akhirnya kedua orang itu meminta pendapat 
kepada seseorang. Orang yang dimintai 
pendapat itu berkata, 'Apa kalian berdua 
punya anak?' Laki-laki yang satu berkata, 
'Aku punya anak laki-laki.' Dan yang satunya 
lagi berkata, 'Aku punya anak perempuan.' 
Orang yang dimintai pendapat berkata, 
'Nikahkanlah anak laki-laki itu dengan 
anak perempuan itu, dan berilah nafkah 
untuk keduanya dari emas tädi, serta 
sedekahkanlah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Telah mencetitakan kepada kami Abu Al- 
Yaman (54)) 


:JV5 iiH 43)1 Sjjj A $ -Wf 

{J* Jdc- 43)1 ^0 Jll 
JÜ*)1 <S$ 1 j4-jJl Ijl^c. J lj 


f f • 


-Penjelasan- 

Ijll* : Disebutkan dalam Al-Qämüs, 'iqar 
adalah rumah, istana, atau reruntuhan 
rumah, bangunan tinggi, tanah, perabotan 
rumah, barang-barang yang hanya diganti 


685 








saat hari-hari raya dan kesempatan- 
kesempatan tertentu. Namun yang dimaksud 
' iqar di sini adalah rumah. 

jsjf p: Aku tidak membeli. 

jJj : Maksudnya jenis, artinya; apakah 
masing-masing dari kalian berdua punya 
anak? 

: Nikahkan anak lelakimu dengan anak 
perempuannya. 

: Kalian berdua dan orang yang kalian 
berdua tunjuk sebagai wakil hendaklah 
menafkahl. 

il* U4—lil Jõ : Untuk suami-istri dari emas 
tersebut. 


686 



BAB 33 

BARANG TEMUAN 


HADITS KE-1123 


: jli “Üc> <U)I (j5^j jJ\>- ,v -Xjj -Nff 

aIIc. 4u ju> 4iji cjj-j jt 

1$u>\jL& <J>-C-l: JUi üüiUt ULlI 

•"• "J ^ > 

l# *l> j\l tÄÜ \ 44 jft ju 

JaU jf a^iji OU <2 : jvl pÄŽil SJUJ : jii 
\ijlL. liii OUU :j\3 jWl AJUsI :j\l 
IftliL jS'Uj JUJl ijJ 

(_j—VJt i_jU \f .-«ÜLJll If : j (_SjliJI 

(jljiSlI ^ v'j-^b 


Zaid bin Khalid AlOuhani berkata, "Ada 
seorang laki-laki menemui Rasulullah žg laiu 
bertanya tentang barang temuan. Beliau 
menjawab, 'Kamu kenali tutup dan talinya 
kemudian umumkan selama satu tahun. 
Dika pemiliknya datang, maka berikan 
kepadanya. Namun, bila tidak ada yang 
datang maka itu menjadi kewenanganmu.' 

Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila 
menemukan kambing yang tersesat. Beliau 
menjawab, 'Kambing itu milik kamu, atau 
saudaramu, atau serigala.' 

Laiu orang itu bertanya lagi tentang hukum 
bila menemukan unta. Beliau menjawab, 'Apa 


urusanmu dengannya, dia (unta itu) memiliki 
kantong air (yang berisi air) dan sepatu 
(kakinya). la bisa menemukan sumberairdan 
makan dari pepohonan hingga pemiliknya 
menemukannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mengairi Tanaman" 
(42), Bab: Manusia dan hewan meminum air 
sungai{ 12)) 


-Penjelasan- 

: Secara etimologi, luqathah adalah 
sesuatu yang dipungut. Menurut terminologi 
syariat, luqathah adalah hak (suatu barang) 
yang hilang dan dimuliakan yang ditemukan, 
yang tidak disimpan dan kekuatannya bisa 
diatasi. 

U-iUc-: Wadah barang hilang. 

: Tali yang digunakan untuk mengikat 
wadahnya. Makna perintah mengenal wadah 
dan talinya agar diketahui apakah orang yang 
mengaku benar atau berdusta, juga agar tidak 
bercampur dengan harta milik orang yang 
menemukan. 

S 13 : Jika pemiliknya tidak datang. 

\i> eljlü : Yaitu kau bisa memiliknya, $1 
nashab sebagai maful oleh /Ttfyang dibuang. 

till $ : Jika kau mengambil barang tersebut, 
laiu kau umumkan, namun pemiliknya tidak 
datang. 

: Pemilik barang tersebut jika datang. 


687 





iJjU J? : Serigala akan memakannya jika 
kau membiarkannya dan pemiliknya tidak 
datang. 

\$j <iUU : Kata tanya pengingkaran, yaitu 
kenapa kau mengambil unta itu. 

lijlL, : Padahal ia memiliki siqa', siqa' 
adalah perut unta, ketika unta menghampiri 
tempat air, ia minum hingga secukupnya 
hingga datang ke tempat air berikutnya, atau 
yang dimaksud siqa' adalah leher, karena 
ia datang ke tempat air laiu minum tanpa 
digiring pemiliknya, atau maksudnya adalah 
hewan yang paling tahan haus. 

: Sepatu. 

>Jji ;d\ : Dengan sepatu, unta kuat 

berjalan jauh, menempuh negeri-negeri nun 
jauh, mendatangi tempat-tempat air nun 
jauh, sehingga Nabi sü menyamakan unta 
seperti orang yang membawa air dan sepatu 
dalam perjalanan. 

liisi: : Hingga pemiliknya 

menemukannya. Maksudnya adalah larangan 
mengusik barang hilang, karena mengambil 
hanya dimaksudkan untuk menjaga barang 
tersebut hingga pemiliknya datang, mungkin 
menjaga barang itu sendiri, menjaga barang 
dan nilainya. Berbeda dengan unta yang tidak 
diperlu dijaga karena unta memiliki kekuatan 
dan pertahanan, serta diberi kemudahan 
Allah untuk mencari makan dan minum. 


HAD1TS KE-1124 

:j\l «AJ3 aS) 1 (j^j L-utS* Q -\\?t 

«jdlj äi ^ olfj 

a 3 * äi 5 ^ 11 * «jlLi Uu Vfej 

> ti•- ,•S"'- tl• - uS* A'' 

«JXol pj « jj»- 4^9:JU3 (pJuwj 
:JU9 «Äiul jaj « 4 ŠJSJj»* : JU9 


s- , 5 || ■.-'•sf 5 * t|«- tl. - , ' • S' 

Aju lpl Äiul «Jj>> 3*9 jj»- 

jp «IäZIcjj [jbf-Šjj I(3 

^ ^ ^ ^ 

'ilj iia5lil Äi-ij Ja i_jL \* :«häl" c j IsS* l# 

(jXwJ 'l f 'y* Iaj^-L 


Ubay bin Ka'ab 0 $ berkata, "Pada zaman 
Nabi sü, aku pernah menemukan sebuah 
bungkusan berisi uang seratus dinar. Aku pun 
menemui Nabi sü dengan membawa barang 
tersebut (untuk menanyakannya) maka 
beliau berkata, 'Umumkanlah (agar diketahui 
orang) selama satu tahun.' 

Aku pun mengumumkannya selama satu 
tahun. Setelah itu, aku menemui beliau lagi 
dan beliau berkata,'Umumkanlah selama satu 
tahun.' Aku pun kembali mengumumkannya 
selama satu tahun. Setelah itu, aku menemui 
beliau lagi dan beliau lagi-lagi berkata, 
'Umumkanlah selama satu tahun.' Aku 
pun mengumumkannya lagi selama satu 
tahun. Setelah itu, aku temui beliau untuk 
yang keempat kali laiu beliau berkata, 
'Kenali jumlah isinya dan bungkusan serta 
penutupnya. Bila pemiliknya datang, berikan 
padanya. Biia tidak maka nikmatilah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Barang temuan" (45), 
Bab: Bolehkah mengambil barang temuan 
dan tidak membiarkannya sia-sia sehingga 
tidak diambil oleh orang yang tidak berhak 
(40)) 

-Penjelasan- 

Slji IJsjjiS : Aku mengumumkannya selama 
satu tahun, tapi aku tidak menemukan orang 
yang mengenali barang tersebut. 

Sl| 3 : Jika pemiliknya tidak datang. 

I : Ibnu Maük menjelaskan, dalam 
riwayat ini, jawaban 6j yang pertama 
dibuang, syarat ö\ yang kedua juga dibuang, 


688 






dan membuang ba' pada jawab syaratnya. 
Aslinya begini, 

l* }0L\j UjJ-I £*-U> ;U- õü (jika 

pemiliknya datang, ia mengambil barang 
hilang tersebut, dan jika ia tidak datang, 
gunakan barang tersebut). 


HARAM MEMERAH SUSU HEWAN 
TERNAK TANPA SEIZIN PEMILIKNYA 

HADITS KE-1125 


^ * * i., *+ » • * 

4 JJ 1 JJ 4Ü\ -W« 




^ :jvl 4^ ÄI & 4i\ 5' 

õl t£\ JJu n$J>\ Li,Ü 

<uUls JiiuJ uUjlj». J Jj 

W ^ t5> f5 ^ 

Jo-I i_iV> ^ vjVj A :tkõUI v_jVsS” lo : j ^tivJI Aa-^i-0 


Abdullah bin Ümar ^ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah^bersabda:"]anganlahseseorang 
memerah susu hewan ternak orang lain tanpa 
seizinnya. Apakah seseorang dari kalian 
suka bila rumahnya didatangi laiu dirusak 
pintunya kemudian simpanan makanannya 
diambil. Karena sesungguhnya puting susu 
ternak mereka adalah makanan simpanan 
mereka maka janganlah seseorang memeras 
susu hewan ternak orang lain kecuali dengan 
izinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Barang Temuari' (45), 
Bab: Hewan ternak seseorang tidak boleh 
diperah susunya kecuali dari izinnya (8)) 


--Penjelasan- 

: Tempat penyimpanan susu. 

& 13 *.: Tempat atau wadah untuk menyimpan 
susu. 

jUjU: Maksudnya susu. Nabi $£$ 
menyamakan kantung-kantung susu hewan 
ternak dalam menyimpan susu untuk para 
pemiliknya, seperti lemari tempat orang yang 
menyimpan barang dan lainnya. 

«jjL % jif tliU Sif ofe 5 *i : Ini melarang 
seorang muslim mengambil barang apapun 
milik muslim lain tanpa izinnya. Susu secara 
khusus disebut karena orang menyepelekan 
hai ini, sehingga dengan susu ini beliau 
mengingatkan barang-barang lain yang lebih 
bernilai. 


MENJAMU TAMU 


HADITS KE-1126 

^ • j * 

C«n «<<> :Jb i»oA> — )\r*\ 

J-i jüissJ jj»* «<j;GLc- ojGul 3 sjjüil 
fjgjg 4jJb jfJ j J^ :JUl «jju<3 ^ 

j ^!5 ^ tSfje 5 ^ «3 

G 4jjj\j>> Uj : jli 4Jj$l>- 4 jLw£> 

©S <iuj fs :jvi dii 

jo «a J le J43 dyi pljj (jb U 3 

^4 j? ^ «ii 

•UJL y* ^ •<r > ^ YA :j <>-^»-l) 


Abu Syuraih Al-Adawi berkata, "Aku 
mendengar dengan kedua telingaku dan 


689 







melihat dengan kedua mataku ketika 
Rasulullah ^ bersabda: 

'Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaknya ia memullakan tetangganya. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, 
dan menjamunya.'" 

la (Abu Syuraih) bertanya, "Apa yang 
dimaksud dengan menjamunya, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu, 
menjamunya pada siang dan malam hari 
pertama ia datang. Dan jamuan tarnu 
itu hingga tiga hari, selebihnya adalah 
sedekah bagi tarnu tersebut. Dan barang 
siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia berkata yang baik atau diam." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka jangan menyakiti tetangganya 
(31)) 


menyeret pada hai yang diharamkan atau 
makruh, silahkan berbicara, namun jika kata- 
katanya mubah, diam saat itu lebih selamat, 
agar hai mubah tidak menjurus pada yang 
haram atau makruh. 


HADITS KE-1127 

i. "7 • S? • | • * { J I , 

4il\ Jj-j C)\ -NNCV 

4AJb lytji $ <y* 

<iüj gi äg£ jjgi j^!5 

JUU U3 <j»ul Ajuüdlj 

<—õ-—iall <rAf VA :j ■Ca-^i-l) 


- .Penjelasan. 

: Maful kedua untuk kata karena 
kata ini bermakna memberi, atau dengan 
membuat huruf jar, maksudnya; , 

ja'izah adalah pemberian. 

pti £5tS ifclllj: pada hari pertama, atau tiga 
hari setelahnya, yang pertama lebih tepat. Al- 
Khaththabi menjelaskan, para hari pertama, 
tuan rumah berusaha sekuat tenaga menjamu 
tarnu dan berbuat baik secara lebih, pada 
dua hari terakhir, tuan rumah menyuguhkan 
apa adanya, selanjutnya ketika sudah berlalu 
tiga hari, si tuan rumah telah menunaikan 
kewajiban. 

: Ungkapkan sedekah mengandung 
maksud agar dijauhi, karena umumnya orang 
merasa hina memakan sedekah. 

cJ-kl j\ \j3- jidj: Maksudnya, ketika seseo rang 
hendak berbicara, hendaklah terlebih dulu 
berfikir. Jika ia tahu kata-kata yang akan ia 
ucapkan tidak menimbulkan kerusakan atau 


Abu Syuraih Al-Ka'bi meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Barang siapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia memuliakan tamunya dan 
menjamunya siang dan malam. Menjamu 
tarnu itu selama tiga hari. Lebih dari itu 
adalah sedekah baginya, dan tidak halal 
seorang tarnu tinggal (bertamu) hingga ia 
memberatkan tuan rumah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Memuliakan tarnu dan melayaninya (85)) 

...Penjelasan.-. 

Cs& i‘: Bermukim. 

: Dari haraj, yaitu menyusahkan. 
Dari sabda ini dapat disimpulkan, ketika tuan 
rumah tidak keberatan, tarnu boleh bertahan 
setelah tiga hari, misalkan tuan rumah 
menginginkan tarnu untuk tetap bertahan, 
atau besar dugaan tarnu bahwa tuan rumah 
tidak keberatan. 


690 









HADITS KE-1128 


Õa :JÜ tillfr vioji- -Uf A 

S r ji jb& U &5 &\ jLj g* &\ & 
>& ^ fsSj5 5J W5« ^ tf ^ 
5&5 ;i $ 4 $ü 

.*? 11 S" • ■*t t**, *1 
CÄ y iall (J>- |«4^f 1} JtfO 

lil ^jlhll ^Lai i_»L \A :|JUši) <—>tS* t"\ : j UljUtJI 

JU jjj 


Uqbah bin Amir m berkata, "Kami bertanya 
kepada Nabi $jj, 'Bila Anda mengutus kami 
laiu kami singgah di suatu kaum (kampung), 
namun mereka tidak melayani kami 
(memberikan hak tarnu), apa pendapat Anda 
dalam masalah ini?' 

Beliau bersabda, 'Apabila kalian singgah di 
suatu kaum laiu kalian diperintahkan untuk 
mengambil sesuatu yang sudah seharusnya 
didapat sebagai tarnu, maka terimalah. Bila 
mereka tidak menunaikannya, maka ambillah 
dari mereka sebatas hak tarnu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Qishash orang yang terzalimi 
apabila mendapatkan harta orang yang 
menzaliminya (18)) 

-Penjelasan- 

S: Tidak menjamu kami. 

Ji. 'f&i tjiio : Ambillah sebagian dari 
harta mereka. Secara tekstual, perintah 
ini wajib, dimana jika mereka tidak mau 
menjamu tarnu, sebagian harta mereka 
diambil secara paksa. 


691 







BAB 34 
JIHAD 


BOLEH MENYERANG DAERAH 
KAFIR YANG TELAH SAMPAI 
DAKWAH ISLAM KEPADA MEREKA, 
MESKIPUN TANPA PEMBERITAHUAN 


(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak" 
(49), Bab: Orang Arab yang memiliki budak 
(13)) 


HADITS KE-1129 


4üi Oi 4 jj 4jji -U& 

0 'll • i- -n' r • •'ti li 'i? f ' . *? * 


‘õjj£ Jp j&l jil-y 

c^bui jiži tg di jp Jä 
il 11c- 

0*4^' # 

(iLij 


Ibnu Ümar menuturkan, "Sesungguhnya 
Nabi pernah menyerang suku Bani Al- 
Mushthaliq saat mereka sedang lalai, 
sedangkan ternak-ternak mereka sedang 
minum air. Laiu, beliau membunuh prajurit 
suku tersebut dan menawan anak keturunan 
mereka. Pada saat itu beliau mendapatkan 
Juwairiyah (sebagai tawanan). Abdullah bin 
Ümar © menceritakan kepadaku tentang 
riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah 
seorang dari pasukan tersebut." 


-Penjelasan- 

^ : Salah satu keturunan Khuza’ah, 
ia adalah Musthaliq bin Sa'ad bin Amr bin 
Rabi'ah bin Harits bin Amr bin Amir. 

‘fij : Jamak ghar, artinya Iengah, 
maksudnya mereka diserang saat Iengah. 

f«=blSi jsü: Kelompok yang berbuat semena- 
mena. 

XJf !-: Juwairiyah binti Harits bin Abu Dhirar 
bin Harits bin Malik bin Musthaliq, ayahnya 
adalah pemimpin kaum. Salah satu sumber 
menyebutkan, Juwairiyah menjadi jatah yang 
didapatkan Tsabit bin Qais, laiu Juwairiyah 
membeli kemerdekaan dirinya dengan 
cara diangsur, Rasulullah sgg kemudian 
membayar biaya kemerdekaannya laiu 
menikahinya, setelah itu kaum muslimin 
melepaskan tawanan-tawanan wanita dari 
Bani Musthaliq karena berkah pernikahan 
Nabi $§ dengan Juwairiyah, sehingga tidak 
seorang wanita pun yang diketahui lebih 
banyak membawa berkah bagi kaumnya, 
melebihi Juwairiyah. 


693 






PERINTAH UNTUK MEMPERMUDAH 
DAN TIDAK MENAKUT-NAKUTI 

HADITS KE-1130 


J«d \\ obS" T : j <>ji- t) 

(lj fjii> Y thfrjlU pijiOJ pL *j *-ifr 


:jtf «*J ^ ÖJ* 

1>2: jül jlbUij ^ dsif fLj 

fcjussj Stj i>!sj <ijüi Sj 

Omm uL V ^Uil ylsT <>pl) 

(£bj)l 4j>o- JJ Jl il*>j 


Abu Musa dan Muadz menceritakan dari Said 
bin Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, 
"Nabi mengutus kakeknya, alias Abu Musa 
dan Mu'adz ke Yaman dan beliau berpesan, 
'Hendaklah kalian mempermudah, jangan 
mempersulit, berilah kabar gembira jangan 
kalian jadikan manusia Iari, dan bersatu 
padulah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Peperangan" (49), Bab: 
Abu Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman 
sebelum haji Wada' (60)) 


Anas menuturkan bahwa Nabi bersabda, 
"Hendaklah kalian mempermudah dan 
jangan mempersulit. Berilah kabar gembira 
dan jangan kalian jadikan manusia Iari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Nabi & 
selalu memberi nasihat pada waktu yang 
fepa/(11)) 


..Penjelasan-- 

IjJlSj: FVil amar dari kata bisyarah, yaitu kabar 
baik, kebalikan dari nadzarah (peringatan). 

IJJ& Hj : Yaitu sampaikan kabar gembira 
karunia Allah, pahala, karunia, dan luasnya 
rahmat Allah kepada orang-orang, atau 
kaum mukminin, jangan membuat mereka 
Iari dengan menyebut hal-hal menakutkan 
dan ancaman. 


LARANGAN BERKHIANAT 


..— Penjelasan- 

: Dari kata yusr, artinya kalian berdua 
hendaklah mempermudah. 

: Kalian berdua hendaklah seia-sekata 
dalam menentukan keputusan dan jangan 
berselisih, karena perselisihan di antara 
kalian berdua akan memicu perselisihan 
di antara para pengikut kalian berdua, 
imbasnya muncul permusuhan dan 
peperangan di antara mereka. 


HADITS KE-1131 


aJ ifr %i\ jj *£i)i ^ tj-sl vio^-NVn 

\yj& % «ujSjj % jjjs :jvi «fLj 


HADITS KE-1132 


&\ Jj <&! ^ g? 1 

}£ :g $ jiiiii oi S 4% 

oSS & oSi 5 JjL& OAA : jl£l iXl 3l 

L* i—A> i—>bS” YA :J 


Ibnu Ümar S® menceritakan bahwa Nabi jg 
bersabda, "Sesungguhnya akan dikibarkan 
bendera untuk para penghianat pada hari 
Kiamat kelak, dan dikatakan, 'Ini adalah 
bendera penghianatan fulan bin fulan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ac/ab" (78), Bab: Manusia 
dipanggil dengan nama bapaknya (99)) 


694 









HADITS KE-1133 

L^> 'jUl j£- i^AmO £J 4A)1 .U-t i£oA^-WTT 

i^oii 5g jiic. jb :jvl fLj *5*- 

•y'* — 1 " — » • «••** * - ** 

Aj U>JJU A^l-Ül fji UA J 

jjJJ jjljül pS) vjL ff :*jyL\ v_jb5” oA : j i^Ux-JI 4»-^t) 


Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa 
Nabi bersabda, "Bagi setiap pengkhianat 
akan diberikan bendera pada hari qiyamat. 
Bendera itu ditegakkan pada hari Kiamat 
sehingga dapat dikenali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jizyah" (58), Bab: Dosa 
pengkhianat kepada orang baik dan orang 
jahat (22)) 


BOLEH MELAKUKAN TIPUDAYA 
DALAM PERANG 


HADITS KE-1134 


. - * * 


JlS :J 15 « 4 JJ\ .UC- ji\sf 

lfrj£ o>1 :{Lj &\ & 

(*£-Jki- <_Aj \ 0 V 0 V 4 J-I i_jb 5 ” oA !|^ Ajfy^-i) 


Abu Hurairah as berkata, "Nabi 
mengistilahkan perang adalah tipu daya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “1ihacf' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (157)) 

..Penjelasan- 

Ini terjadi pada perang Khandaq kala Nu’aim 
binMas’uddikirimuntukmemecahpersatuan 
Quraisy, Ghathfan dan Yahudi. Demikian 
penuturan Al-Waqidi. Tipuan dalam perang 
bisa berupa tauriyah (menyebut sesuatu 
yang memiliki dua makna; makna dekat 
dan makna jauh. Makna dekat maksudnya 
makna yang langsung terlintas di fikiran 
namun bukan yang dimaksud, dan makna 
jauh maksudnya makna yang tidak terlintas 
dalam fikiran, dan inilah yang dimaksud, 
penerj.), jebakan, dan pelanggaran janji. Ini 
semua boleh dan dikecualikan dari nash- 
nash yang mengharamkan. An-Nawawi 
menuturkan, ulama sepakat, boleh menipu 
orang-orang kafir dalam perang sebisa 
mungkin, kecuali jika melanggar perjanjian 
atau jaminan aman, saat itu tidak boleh. 


MAKRUH BERHARAP BERTEMU 
DENGAN MUSUH DAN PERINTAH 
BERSABAR KETIKA BERTEMU 
DENGANNYA 


Jabir bin Abdillah menuturkan bahwa Nabi 
bersabda, "Perang adalah tipu daya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (157)) 


HADITS KE-1135 
f J>S* : j\l iass- djil õJjJjb 

(ic- jS- v_A, \0Y rülji-l vjbS”: j 


HADITS K.E-1136 

4&I (s&j õjij* W\ 

;ÜJ Ijhj H : jll fLj Äi 

(jJüJi ,U1 IjäJ ^ ulj \on uiüT on: j 


Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi ^ 
bersabda, "Janganlah kalian mengharap 
bertemu musuh, namun jika kalian bertemu 


695 






mereka maka bersabarlah (teguhkan hati 
kalian)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Jangan 
berangan-angan berhadapan dengan 
musuhmu (156)) 


.—.- Penjelasan- 

S: Salah satu dari dua ta’-nya dibuang, 

: Karena dengan bersabar, keteguhan 
akan tetap bertahan dan pertolongan 
diharapkan datang. 


HADITS KE-1137 

Jjl *J\ # 4 Ü\ Zs. 

5}*Õ # 

4 & Ai S* 

I«(jMH-iJl cJU \ jJuü! I4J 

.jjtfi sÖSl Jtöt v# :jul & 

•fikitf iSü aiii ybj 
:jvj fi j 5 u? eit Žiil äi 1^13 
fjtfj JjU ^ 

^u>ii3^i 015^1 

(jAaJI »li) lji*J Y cjL \o*\ oi 


Abduilah bin Abi Awfaa menulis surat kepada 
UmarbinUbaidahketikadiakeluarberperang 
untuk menghadapi kaum Al-Haruriyah. 
Maka aku membaeakan surat itu ternyata 
di dalamnya berisi keterangan bahwa 
Rasulullah 3 g§ pada sebagian kehidupan 
beliau saat berjumpa dengan musuh, beliau 
menunggu hingga matahari tergelincir 
kemudian beliau berdiri di hadapan manusia 
laiu bersabda, "Wahai sekalian manusia, 


janganlah kalian mengharapkan berjumpa 
dengan musuh akan tetapi mohonlah kepada 
Allah keselamatan. Dan apabila kalian telah 
berjumpa dengan musuh maka bersabarlah 
dan ketahuilah bahwa surga itu terletak di 
bawah bayang-bayang pedang." Kemudian 
Beliau berdoa: "Allõhumma Munzilal Kitab, 
Wamujriyas Sahäb, Wahazimil Ahzäb, 
Ihzimhum Wanshurnä 'Alaibim (Ya Allah, 
Yang Menurunkan Kitab, Yang Menggiring 
awan, Yang Menghancurkan pasukan 
sekutu, haneurkanlah mereka dan tolonglah 
kami menghadapi mereka)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad' (56), Bab: Jangan 
berangan-angan berhadapan dengan 
musuhmu (156)) 


--Penjelasan.. 

JLÜÜt cJU : hingga matahari condong dari 
garis tengah langit. 

Iji*' S : salah satu dari dua ta’-nya dibuang. 
Jika Anda mengatakan; mengharap bertemu 
musuh adalah jihad, dan jihad adalah 
ketaatan, lantas bagaimana menjalankan 
ketaatan dilarang? Jawab; siapapun 
tidak tahu resikonya, atau larangan ini 
mengisyaratkan mengharap bertemu musuh 
mengandung salah satu bentuk sikap ujub, 
mengandalkan diri, percaya pada kekuatan 
diri, dan kurang memperhitungkan musuh. 
Selain itu, mengharap mati syahid tidak 
harus mengharap bertemu musuh. 

&UÜI žul \Jc.j : Dari ketakutan-ketakutan 
yang di antaranya bertemu musuh, ini sama 
seperti memohon selamat dari berbagai 
fimah. Ash-Shiddiq Al-Akbar, Abu Bakar 
r.a. berkata, "Sungguh, bahwa aku selamat 
laiu bersyukur, itu lebih baik dari pada aku 
tertimpa musibah laiu aku bersabar." 

: Maka teguhlah kalian, jangan 
menampakkan kepedihan terhadap apapun 
yang menimpa. Sabar dalam perang adalah 
menyembunyikanapapunyangmenyakitkan 


696 








tanpa menunjukkan keluh kesah, inilah yang 
disebut kesabaran yang baik. 

vjUSÜI jjli : Al-Furqan (Al-Qur’an), atau 
seluruh kitab-kitab samawi. 

vjlkUl (sje-j : Yang menurunkan hujan atas 
kuasa-Nya. 

(j&j '■ Mengalahkan persatuan para 
sekutu. Ini mengisyaratkan hanya Allah 
semata yang memberikan pertolongan dan 
mengalahkan para musuh bersekutu yang 
bersatu. 


HARAM MEMBUNUH WANITA 
DAN ANAK-ANAK DALAM PERANG 


HAD1TS KE-1138 
SV^l S g 4 A 11 

tplüij aIIc- 4A)1 ^-1? tSjfä J**i ‘S, 

j öLj-all Jd t-Aj MV <->1^ #1 :j 


BOLEH MEMBUNUH WANITA 
DAN ANAK-ANAK DALAM 
PERSEMBUNYIAN SAAT PENYERBUAN, 
BUKAN DENGAN SENGAjA 


HADITS KE-1139 


vioA^-WT^ 

ü* JHj j' ^ 

(>? i 6i£r^' i>? J*' 

• } * • ^ *ll» I • £4 

f4^ p* : ü« (*4ž^ 

Oj~*j jl-Jl Jftl <->l* Ml <_ibS" oi :j **^1) 

(tSjljjJl_j Olj) jH vjLod 


Ash-Sha'bu bin Jatsamah menuturkan, "Nabi 
^ berjalan melewatiku di Al-Abwa' atau 
di Waddan. Beliau ditanya tentang kaum 
musyrikin penduduk suatu negeri yang 
diserbu laiu para wanita dan anak keturunan 
mereka terbunuh. Beliau menjawab, 'Mereka 
termasuk dari golongan mereka (musyrikin 
yang berhak diperangi).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: 
Penduduk di suatu wilayah diserang pada 
waktu malam, kemudian istri-istri dan anak- 
anak mereka terbunuh (146)) 


Abdullah bin Ümar mengabarkan bahwa 
ada seorang wanita yang ditemukan (dalam 
keadaan terbunuh) di sebagian peperangan 
Nabi jg, maka Rasulullah £j| mengingkari 
pembunuhan terhadap wanita dan anak- 
anak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: 
Membunuh anak kecil dalam perang (147)) 


-Penjelasan ... 

: Salah satu bilangan Madinah, terletak 
sejauh duapuluh tiga mil dengan Juhfah dari 
arah Madinah, disebut abwa' karena aliran- 
aliran air bertahan di sana. 

C >%>: Sebuah perkampungan sejauh delapan 
mil dari Abwa', perkampungan ini juga 
termasuk salah satu bilangan Madinah. 

jtj)\ jii: Orang-orang yang memerangi kaum 
muslimin. 

õj&J : Mereka disergap pada malam hari 
sehingga mana lelaki dan mana perempuan 
tidak bisa dibedakan. 


697 






p : Para wanita dan anak-anak. 

: Termasuk orang-orang musyrik yang 
memerangi kaum muslimin. Maksudnya 
bukan membolehkan membunuh mereka 
secara sengaja, tapi maksudnya jika para 
lelaki tidak bisa dibunuh tanpa membunuh 
mereka ini, mereka harus dibunuh. 


& ■ Al-Linah adalah jenis-jenis kurma 
yang semuanya adalah kurma ajwah. 
Pendapat lain menyebut; al-linah adalah 
pohon kurma terbaik. Yang lain menyatakan, 
seluruh pohon kurma disebut al-linah, dan 
di Madinah terdapat 120 jenis pohon kurma. 
jlit : Yaitu menebang atau membiarkan 
pohon-pohon kurma sepenuhnya 
berdasarkan kehendak Allah. 


BOLEH MEMOTONG DAN MEMBAKAR 
POHON ORANG KAFIR 


HADITS KE-1140 

äi :jü gjl lilki-NU. 

g jž äi j-* 

j\ U) cijÜ <5jj£Jl 

(äiokii^jp&il 


Ibnu Urnar mengabarkan bahwa Rasulullah % 
membakar pepohonan kurma Bani Nadiir dan 
juga memotongnya, yakni Al-Buwairah', maka 
Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, "Pepohonan 
(kurma) yang telah kalian tebang atau yang 
kalian biarkan berdiri tegak di atas pokoknya 
adalah atas dasar izin dari Allah (AI-Hasyr: 5)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf (56), Bab: 
Peristiwa Bani Nadhir (14 )) 

.Penjelasan. 

: Maksudnya menebang pohon-pohon. 
Ini membolehkan menebang dan membakar 
pohon-pohon milik orang-orang kafir. 

CStj‘ Tempat pohon-pohon kurma milik 
Bani Nadhir di dekat Madinah. 


1 Kawasan pohon kurma milik Bani Nadhir, dekat kota 
Madinah Al-Munawwaroh. 


HALAL MAKAN GHANIMAH 
(RAMPASAN PERANG) HANYA 
KHUSUS UNTUK UMAT MUHAMMAD 

HADITS KE-1141 

tilfr Al <&j \££ ^1 
g* gi, äi äi Jjij JV5 

jij ^ H jtä < t 0\ 

Qj jl JJJt J&J 

Nl** t***T* - ii»** !*<• { 

•gö Jij oUiÄ. ji Cä ^1 

Jiii ^ (_ / sk*Ji äj^Isi ^ üü 

jLfül Ulj tiljl JlÜ 

iäLfr äi ^3 

•fti (3iU\ õ;t*j 

0 * 11 il: • i •• 5 * 'T. C- 

* i ’ • "il , I' • 5 tt S 

(“S? :üU3»*j Jfj o* cp>bJ 

3 üjii eAxllJ jjiä 
usfe »;«*» jjliii ^ :jiü 

" i -j " 

<i* ♦ * *■* # «P < ^C *» ö. ^ ^ A 0 

OaLjÜ kpA.01 ^ SjA) j-1; JiA 


698 







llAJUg \jJ 4jji J»>l jaJ V^d5*l3 jliJl 

uj 4 & Uj?*j 

Jj> oL A jfeji oY 4>^i-l) 

(pjVUÜl n^ai cJ>t (JL-j 4Ul 


Abu Hurairah ae menuturkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Ada seorang nabi di 
antara para nabi yang berperang laiu berkata 
kepada kaumnya, 'Janganlah mengikuti aku 
seseorang yang baru saja menikahi wanita 
sedangkan dia hendak menyetubuhinya 
karena dia belum menyetubuhinya (sejak 
malam pertama), dan jangan pula seseorang 
yang membangun rumah-rumah sedang 
dia belum memasang atap-atapnya, dan 
jangan pula seseorang yang membeli seekor 
kambing atau seekor unta yang bunting 
sedang dia menanti-nanti hewan itu beranak.' 
Maka nabi tersebut berperang dan ketika 
sudah hampir mendekati suatu kampung 
datang waktu shalat Ashar atau sekitar waktu 
itu laiu nabi itu berkata kepada mata hari, 
'Kamu adalah hamba yang diperintah begitu 
juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah, 
tahanlah matahari ini untuk kami. Maka 
matahari itu tertahan (berhenti beredar) 
hingga Allah memberikan kemenangan 
kepada nabi tersebut. Kemudian nabi tersebut 
mengumpulkan ghanimah laiu tak lama 
kemudian datanglah api untuk memakan 
(menghanguskannya), namun api itu tidak 
dapat memakannya. Maka nabi tersebut 
berkata, 'Sungguh di antara kalian ada 
yang berkhiyanat (mencuri ghanimah) untuk 
itu hendaklah dari setiap suku ada seorang 
yang berbaiat kepadaku.' Maka ada tangan 
seorang laki-laki yang melekat (berjabatan 
tangan) dengan tangan nabi tersebut laiu 
nabi tersebut berkata, 'Di kalangan sukumu 
ada orang yang mencuri ghanimah maka 
hendaklah suku kamu berbaiat kepadaku.' 


Maka tangan dua atau tiga orang laki- 
laki suku itu berjabatan tangan dengan 
tangan nabi tersebut laiu nabi tersebut 
berkata, 'Di kalangan sukumu ada orang 
yang mencuri ghanimah.' Maka mereka 
datang dengan membawa emas sebesar 
kepala sapi laiu meletakkannya. Kemudian 
datanglah api laiu menghanguskannya. 
Kemudian Allah menghalalkan ghanimah 
untuk kita karena Allah melihat kelemahan 
dan ketidak mampuan kita sehingga Dia 
menghalalkannya untuk kita." 

(HR. Bukhari, Kitab :"Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Sabda Nabi "Dihalalkan ghanimah 
bagi kalian." (8)) 


...Penjelasan- 

Ijc.: Maksudnya bermaksud berperang. 

£ .4 : Menikahi seorang wanita. 

: Menggauli istri. 

1*2 o h : Sementara ia belum menggauli 
istrinya, karena umumnya hati si lelaki 
selalu terpaut dengan istrinya, sehingga 
mengganggu ketaatan yang tengah ia jalani, 
dan mungkin saja seluruh anggota tubuhnya 
lemah, berbeda halnya jika ia sudah 
menggauli istrinya. 

mi <sjl\ : Maksudnya membeli kambing- 
kambing bunting. 

olaAi j \: Jamak khalfah, yaitu unta bunting, 
dan kadang kata ini disebut untuk selain unta. 

liS % : Mashdar dari kata walada yalidu 
waladan wa diladatan, maksudnya jangan 
sampai hati mereka memikirkan untuk 
menuntaskan pekerjaan yang mereka 
tinggalkan. 

jCaÄ\ : Yaitu waktu shalat ashar. 

: Diperintahkan untuk terbenam. 

jyC dj : Aku pun diperintah shalat atau 
berperang sebelum matahari terbenam. 


699 





Penjelasan 


ii : Yaitu dikembalikan ke atas, atau 
berhenti bergerak, atau bergerak lamban. 

: Mencuri sebagian dari harta rampasan 
perang. Al-Allamah Ibnu Hajar menjelaskan, 
jika ada seseorang yang tangannya melekat, 
berarti dia telah mencuri harta rampasan 
perang, itulah tanda yang dijadikan All ah. 
Yusya’ diberi ilham seperti itu. Yusya' 
kemudian memanggil mereka untuk berbaiat 
hingga tanda tersebut terlihat. 

ü lil Jil : Khusus untuk kita, dan ini 
bermula sejak perang Badar. 


AL-ANFAL (GHANIMAH HASIL 
RAMPASAN PERANG) 

HADITS KE-1142 

f - i.i t* * * 5? *** •, * • * 

4 Wl 4 ül jl tj+£. ji\ tioO*-- 

*|j 1 4 ^ colži 1^4*3 

JJ-Jl (>*J oY :J iSjliiJI 

(O t . A- .ll i—õljJ ,j~«il Oi ,Jp 


Ibnu Umarmenuturkan bahwa Nabijggpernah 
mengirim suatu pasukan ke negeri Najd, 
sedangkan aku termasuk dalam pasukan 
tersebut. Mereka kemudian memperoleh 
ghanimah berupa unta yang sangat banyak, 
sehingga masing-masing mereka mendapat 
bagian 12 ekor unta atau 11 ekor unta, 
bahkan setiap dari mereka mendapatkan 
tambahan satu ekor unta. 

(HR. Bukhari, Kitab:" Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Dalil bagian seperiima adalah untuk 
keperluan kaum Muslimin (15)) 


Jli: Arah Najd. 

f+ili- : Jamak sahin, artinya jatah masing- 
masing. 

Iji: Masing-masing diberi bagian melebihi 
jatah yang seharusnya. 


HADITS KE-1143 

&\ & jfo 5 ? ^ o!' 

| imj <£y? 

(o 4 .mI 1 cmjIjJ j . «« jt l oi Jp 


Ibnu Ümar menuturkan bahwa Rasulullah ^ 
memberi natal (tambahan spesial) sebagian 
pasukan sariyah yang beliau berikan khusus 
untuk mereka, disamping hak mereka 
sebagai pasukan secara umum. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Dalil bagian seperiima adalah untuk 
keperluan kaum Muslimin (15)) 


PEMBUNUH BERHAK MENDAPAT 
APA YANG DIPAKAI OLEH ORANG 
YANG TERBUNUH 


HADITS KE-1144 

>. • - 


:Jb Ofj Siia ^1 

jte {Lj äi 

*2jf oUl^Ij ciiT 
6y^ii ^ oKr^i õf 


700 







^ i + * O * .C 

A^Jl 


*£•«.? S' .»i"- • 

**ir* iS 9 " ^'JJ 0* 

2 s^ s - r +, -r- 2 *? ,•,. -r- .« 5 ,, 

o »r*i^ y J*3U tA4J\C' J*> ^ uImmU 

f^X+ujXd «_>^«Ji AjjJI |*J O^oJl ä)j *6*£ OJU>y 

jollil J\j U :cJlä3 «->UaJU 'JtS- cUäÜ 

&*» jäg <U*>j Jtöi Ol j2-*fo >1: j\3 

•»t li ? T' s • - uS* -7 «t- Ai ?- 

AJ >Ad JiÄ : JUd AAfr AJJI 

»A $ «** ) :cAa 9 AJLu AJ19 tAJL u A^jX- 

2'S- •7- #|t|* : -r-c . - -r.s s{ > ci 

tA^jj A-Jx- 4j :J\d |hj 

* • 7 - Ä» 1 *' •+ * + *\ t< » • l< *»',■> *77 
aJ> jJ :CAÕ CAa.Ž.3 A*Juu AJL9 

7»*.. i- s - - ?.» , 7 , cc * 7 ? s^ t 1 s t . li 5 s£ 

u JJUtf :J^-j JUb AJJU AŽjUJI J13 |aJ 

t " •■’? 'IiSf 5- «ff • >*"['* -., 

j—u jjl JUi A«^jl3 i^ X Lfr Aju^ 4JJ1 

jj IJu lil «fjjl USl :Ü& 4JJ| JjJuaM 
A^JJ ^ Ö* Ji^f* 

& *g\ jiö jJCk^ «jd^j ^ &i 

^JjJl Ccud JUxC-Ü JjÜ aJl& 4A)t 
JU jj^ 2)S JL^i £ 4 \l> AJ cJ£\ 

19 A « 


JäK 


j « * 4 |J wli \A ij*Al V :J 4>^>! 

■ 1 ■« A ^Lu Jsi t 


Abu Qatadah ü®> berkata, "Kami berangkat 
bersama Rasulullah pada perang Hunain 2 . 
Ketika kami sudah berhadapan dengan 
musuh, posisi Kaum Muslimin terdesak dan 
aku melihat ada seorang dari Kaum musyrikin 
berhasil mengatasi (membunuh) seorang 
dari Kaum Muslimin maka aku berbalik 
hingga aku berada di belakangnya laiu aku 
menghantamnya dengan pedang pada urat 


2 Nama sebuah lezmbah yang terletak 3 mil dari kota 
Mekah. Peristiwa perang Hunain terjadi pada tahun 
delapan Hijriyah. 


bahunya. Dia berbalik laiu mendekapku 
dengan satu dekapan dan saat itulah aku 
merasakan bau kematian dan akhirnya dia 
menemui kematiannya. Kemudian datang 
utusan maka aku menemui Ümar bin Al- 
Khaththab laiu aku katakan, 'Bagaimana 
keadaan orang-orang?' Dia berkata, 'Itu 
urusan Allah.' 

Kemudian orang-orang kembali laiu Nabi ^ 
dudukdi hadapan manusia seraya bersabda, 
'Siapa yang telah membunuh musuh dan dia 
mempunyai bukti yang jelas maka salab 
(harta/barang yang melekat pada musuh 
yang terbunuh) menjadi miliknya.' Maka aku 
berdiri dan berkata, 'Siapa yang menjadi 
saksi untukku/ Laiu aku duduk kembali. 
Kemudian beliau bersabda lagi, 'Siapa yang 
telah membunuh musuh dan dia mempunyai 
bukti yang jelas maka salab (harta/barang 
yang melekat pada musuh yang terbunuh) 
menjadi miliknya.' Maka aku berdiri lagi dan 
berkata, 'Siapa yang menjadi saksi untukku.' 
Laiu aku duduk kembali. Kemudian beliau 
bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya 
seperti tädi maka aku berdiri. 

Rasulullah bertanya, 'Ada apa denganmu 
wahai Abu Qatadah?' Maka aku menceritakan 
kepada beliau peristiwa yang aku alami. Tiba- 
tiba ada seorang yang berkata, 'Dia benar 
wahai Rasulullah dan salabnya ada padaku 
maka itu relakanlah untukku.' 

Abu Bakar Ash-Shiddiq m berkata (kepada 
laki-laki itu), Tidak, demi Allah. Apa layak 
seseorang menemui salah satu singa Allah 
(maksudnya Abu Tolhah) yang dia berperang 
demi membela Allah dan Rasul-Nya lantas 
ia memberi salab-nya kepadamu?' Maka 
Nabi berkata, 'Abu Bakar benar.' Maka 
beliau memberikan salab itu kepad Abu 
Qatadah. Laiu aku menjual baju besi (salab) 
tersebut dan dengan harta itu kemudian aku 
membeli kebun yang penuh dengan buah- 
buahannya di kampung Bani Salamah dan 


701 



itulah harta pertama yang aku kumpulkan di 
masa Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlimd' (57), 
Bab: Orang yang tidak membagi seperlima 
rampasan dan siapa yang membunuh lawan 
perang maka barang rampasannya untuk 
pembunuhnya (18)) 

..Penjelasan- 

: Sebuah lembah sejauh tiga mil dari 
Makkah, perang ini terjadi pada tahun 8 
Hijriyah. 

: Maju-mundur. 

'%-j bU. : Mengalahkannya dan 
hampir membunuhnya, atau berhasil 
menjatuhkannya dan duduk di atas 
tubuhnya. 

üjt Jli: Urat, atau saraf di dekat leher, atau 
urat antara leher dan pundak. 

opi : Aku merasakan dekapannya 

begitu kencang, sekencang kematian. 

g-lül Ju u; : Kenapa mereka kalah. 

’Ja : Takdir Allah, maksudnya bagaimana 
kondisi orang-orang setelah mengalami 
kekalahan, Ümar menjawab, "Urusan Allah 
berlaku, dan kesudahan baik menjadi milik 
orang-orang yang bertakwa.” 

kŠi. & : Barang-barang yang diambil sai ah 
satu di antara dua orang yang berperang dari 
siapa yang kalah di antara keduanya, seperti 
senjata, pakaian, kendaraan, dan lainnya, ini 
fa‘al maknanya ma‘Jul, maksudnya maslub 
(dirampas). 

-il : lafzhul jalalah di sini majrur 
karena U menggantikan wawu qasam. Ibnu 
Malik menyatakan, U tidak menggantikan 
wawu qasam, meski keduanya men -jazm- 
kan kata setelahnya karena sesuatu yang 
diperkirakan yang tidak disebutkan, seperti 
halnya fi’il mudhari' di-nashab-kan setelah 
fa’ dan semacamnya karena sesuatu yang 


diperkirakan. 'i di sini nafiyah. Maknanya; H 
(tidak, demi Allah). 

ju*j 'i : Nabi lg tidak menghampiri. 

ji: Pada seseorang pemberani layaknya 
singa. 

-ail : Peperangannya berasal dari rida 
Allah dan Rasul-Nya, yaitu karena keduanya, 
seperti firman Allah m , “Dan bukanlah aku 
melakukannya itu menurut kemauanku 
sendiri.” (Al-Kahfi: 82) Atau maknanya; 
ia memerangi musuh-musuh Allah demi 
membela agama Allah dan membela 
para penolong-Nya, atau berperang demi 
membela agama Allah dan syariat Rasul-Nya 
agar kalimat Allah-lah yang tinggi. 

: Maksudnya Abu Bakar benar. 

: aku membeli. 

tfjž- : Kebun, disebut makhraf yang berarti 
tempat memetik, karena dari kebun inilah 
buah-buahan dipetik. 

Cp ^ £: Kaum Abu Qatadah, mereka adalah 
salah satu keturunan Anshar. 

: Aku paksakan untuk menyatukannya. 


HAD1TS KE-1145 

*|« •* • # ^ • *"* ö*i * ^ ^ * m* 


Oyäls «jJü (JLõll 3 UI 

*•<«' ^ 1 


-T • ? •? > 

* A A 1 Al ? 


*La\ Jj jjS I jl c~JUj tU^jlllI 

bf Ja ^ <Uaj£| 

ö^ll :j\S £1 dJ £ U :cü 

- i ,i> r. • ,7 tr 

jjU; ** «Jl; OJJ 

^ ** H 

• - - r 7 s •?- •{!, «■ »>«• -^ 

(iUJÜ OmAuCU m JäC- ai 


702 






*J\ jjojžS 6? i$L 4 jiö .jrii 
iii Sl Vf :cü .u-öi 4 jjg 
j*. oGj^l ^uat, ^jji 

* 3 * äi äi 4^3 jj \ljdi £ä iä» 

*>13 j? j\s Üa U 4 w!: jiü «i^U cjdij 

USLJL-* lla>wõ ji :jul ‘iilis UI :U4^f 

(ili 3 dSlf :jl 5 S cgO^JI ü ^ :Sll 

<3? ^ g? 0 -* 

0 ? j-/** # t2 '>* 

J oij M JjjuAiLl V^* : j ijjjliül ^>j>l) 

a\š ^L*J j jAJ 


Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Ketika aku 
berada di barisan pasukan pada Perang 
Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku 
temyata tampak ada dua orang anak dari 
Kaum Anshar yang masih sangat muda 
dan aku berharap berada di antara tulang 
rusuk keduanya. Salah seorang darinya 
mengerdipkan matanya kepadaku seraya 
berkata, 'Wahai paman, apakah paman 
mengenal Abu 3ahal?' Aku jawab, 'Ya. Tapi 
apa kepentinganmu dengannya wahai anak 
saudaraku?' Dia berkata, 'Aku mendapat 
kabar bahwa dia menghina Rasulullah $ 3 . 
Dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, seandainya aku melihatnya pasti tidak 
akan berpisah jasadku dengan jasadnya 
sampai siapa di antara kami yang menemui 
ajalnya lebih dahulu.' 

Aku menjadi kagum dengan keberaniannya. 
Laiu, anak yang satunya lagi mengerdipkan 
matanya kepadaku laiu berkata kepadaku 
seperti yang dikatakan saudaranya tädi. 
Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal 
bolak-balik di tengah-tengan pasukan, laiu 
kukatakan kepada kedua anak tädi, 'Itu dia 


orang yang tädi kalian tanyakan kepadaku.' 
Maka keduanya bersigap menyerbu dengan 
menghunus pedang masing-masing laiu 
keduanya menebas Abu Jahal hingga 
tewas. Kemudian keduanya mendatangi 
Rasulullah jg dan mengabarkannya, maka 
beliau bertanya, 'Siapa di antara kalian 
berdua yang membunuhnya?' Maka masing- 
masing dari keduanya menjawab, 'Akulah 
yang membunuhnya.' Beliau bertanya lagi, 
'Apakah kalian sudah membersihkan pedang 
kalian ? 1 Keduanya menjawab, 'Belum.' 
Maka beliau melihat pedang keduanya laiu 
berkata, 'Kalau begitu, kalian berdua yang 
telah membunuhnya dan salabnya (harta 
benda yang melekat pada tubuh musuh 
saat dibunuh) untuk Mu'adz bin 'Amru bin Al- 
Damuh". Kedua anak itu namanya Mu'adz bin 
'Afra' dan Mu'adz bin 'Amru bin AlOamuh". 

(HR. Bukhari, Kitab:" Bagian Seperlimcf (57), 
Bab: Orang yang tidak membagi seperlima 
rampasan, dan siapa yang membunuh 
lawan perang maka barang rampasannya 
untuk pembunuhnya (18)) 

--- penjelasan--— 

fU>\: Paling keras dan kuat. 

jyUj S : Diriku tidak berpisah dari 

dirinya. 

\L : Yang lebih dekat ajalnya di antara 
kami. 4 J& : Tidak lama setelah itu. 

u-till £ : Perpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain, tidak bertahan pada 
satu kondisi saja. 

t-Keduanya buru-buru 
mendahului orang tersebut. 

CttILÜt : untuk melihat seberapa banyak 
darah yang ada pada pedang mereka 
berdua, dan seberapa dalam pedang mereka 
berdua masuk ke tubuh korban (Abu Jahal) 
untuk menentukan siapa yang berhak 
mendapatkan barang bawaan korban. 


703 





Andai keduanya mengusap darah yang ada 
di pedang, tentu maksud dari pemeriksaan 
tersebut tidak berlaku bagi Mu’adz bin Amr, 
karena dialah yang membunuh Abu Jahal. 


HUKUM FAI (RAMPASAN PERANG 
YANG DIDAPAT TANPA PERANG 
KARENA MUSUH MENYERAH) 

HAD1TS KE-1146 

C CiŠ :j\l tilfr 4jl 

Ayttj Jp 4JJI JÜI \0a Jyi&Ä I Jljal 

A-JlC- j j .aLiw.Jt jjuij ÜLt 4jl 

Äi ii ciÖ Sj jä 

sl ?•» I • f *•**“! IÄ. J ä,{ „ 

ja-> <U!jU 4jA 1 Jp jLj jöJ a L j 

il 

i>* <-A? yi-Jlj ft: j tSjliJI A»p-I) 

(4_3-Uö 


Ilmar s®s berkata, "Harta-harta Bani An- 
Nadhir yang Allah berikan kepada Rasul- 
Nya berupa fa'i merupakan harta rampasan 
perang yang didapatkan oleh Kaum Muslimin 
tanpa mengerahkan pasukan berkuda 
dan menunggang unta. Dan Rasulullah 
mendapat bagian secara khusus yang beliau 
jadikan sebagai nafkah untuk keluarga 
selama setahun dan sisanya berupa senjata 
dan perisai beliau jadikan sebagai peralatan 
perang fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihaddan Perjalanari' (34), 
Bab: Tameng dan orang yang menggunakan 
temannya sebagai tameng (80)) 


-Penjelasan- 

jliül ^ : Salah satu suku Yahudi. ;\>l li.: Di 
antara yang Allah janjikan pada beliau. 

O^iUi 3 ' ^3 : Mereka mendapatkannya 
tanpa usaha. Makna ayat; mereka tidak 
memerangi musuh untuk mendapatkan 
rampasan tersebut, baik perang pilih 
tanding satu lawan satu ataupun perang. 
Mereka mendapatkan rampasan tersebut 
karena rasa takut yang Allah turunkan di hati 
kaum Yahudi Bani Nadhir terhadap wibawa 
Rasulullah 

U>ls- pJLj liii ilSSl : Urusan 

terkait rampasan Bani Nadhir ini sepenuhnya 
diserahkan kepada Rasulullah ü, beliau 
berhak menggunakannya seperti yang 
beliau kehendaki, sehingga tidak dibagi-bagi 
seperti halnya harta rampasan perang yang 
didapat melalui peperangan. 

: Mencakup perisai dan alat-alat perang 

lain. 

jj£3l: Kuda. 
iii. : Persiapan. 


HADITS KE-1147 

AUl jÜajLl j> y*£. 

Jlfr jl jÜiil g dUU jl 

s1[>- il iolc-3 uU£> 4jbl (s&j i—ilSä-l jj 

j^jll xSj jUic- 4 etf Ja :jul dl>: 

pflJL^Ob <|aJU :JU3 jjjiULwJ Jjt-uj jõjJj 

Ja : JUj jlj t^JLs LuJi 

jJ \j : jti SUo Üll :jlS jUitilo 

Jj_ ^ 

,jo jjuj üLc- 4jl Jj-jJ ^Jc. 4Jdt »lll (jjJl 


704 







dtfjH JÜ3 ‘ *4 Jl £ 

5* Uaj£? u£U 5C,jä *jj\ u 


<jjJl äb :JUfc J Ui 

jpj 0 ? 5J&5 JA j$g iUlil £is Aiiu 
VISJS U H :jvl *jJuj aIc. Äi jU> äi 

J^db jUj J15 jj :lpl5 4^4 üžj ju ju jj^j <j ju^ 
Ja äb dlili JÜl «jgj ^id p Jd 
JJ fLj d* ÄI p> äi jpj o? odü 
11 a J* j£&.f JÜ :JlS Jül Jvl 
äi p, apj JJ. 51 ? Cud äi Si 

ll»>l i-kju jj Pjpi j JJl Ua J jJuüj dfr 
jp <U)I illi Uj oj^j J> J ui 

(ii y^ Vi Jd- J? iil fP? 

pš 4i3i Jp^J Ä^aili- oJA CÕi?l jjA3 djjä 
<f4=Jji Ujldl U äi} c^i fJuj dl Äi 
ipjj Uj^Udf dJ <,dCd UjKCl % 
äi üj-“o o^ (ip? juji i ja ^u ^j>- 

• ' - iS-Jf . •? T- *.••>«.?-., •r- >i, S „ 
^ » $ l 3 u « AÄÄj AIäI (_jÄU OUjj aJa. 4JÜI 

v*' >■} •»« , JJ}» j< .< »• • 

Jxät a1a?xO U Jk>-U |Oj cjUJi IjA ££ 

Cd Äi p> Äi jpj cül jdl ÄI JU 
«fbj di äi p> 531 öjs jä Cd fP 3 
dl äi p> ÄI Jpj §3 tfl :>J j?i jul 

? " i' • • • ' »Jf J ' -s* -» 

Aj Ja£> Uj A*3 J**9 (j =aJ _jJi A»Ja<Jl9 <J u*g 

■A p> jiwülj t^Õ —jj a Jl& 4jj| 4JÜl Jj-J 
_^=u IjI 5i OlJ^^J :Jüj 3 ^ ^ j3^ 

jU JjUäJ A-i ajI jjüu älj «jS/Jju 'CŠ A^i 


:ciil «>J Ui äi ijj c fi gU lilj 
^ jd^j aI& äi Ju» äi jpj 53 ui 

i" *• { -».»* • •<<■ jj ; «;{ • ■< 

Uj Aa 3 J^frl Uj^°i jr? Oi** -- AX»a.ot3 ( j£sü 

'M#j g* Äi p> äi jpj jj 
JäSj Iajj ju; A«i ji fUJ äij 
dj;^ .sjU- 13 didj dd ju%. ^ 
oi :dJ dil (Cd &i) «g# 

U «äjji S: j\l <jdUj Cd äi äi jpj 

:cii <dJi dlli oi j. ic; dl llü d> s 
äi Id did 51 p «U5 ÕJI aUS Uid oi 

aUI Jj-jj A^i J^a- Uj Aa| o^UjcJ lAŠldoJ 

A^J C^Xa£> lij tjžsü jbJuuj A^ 3 ^> 4 dl 

di elli :UsiB j^ukJ Sil ^13 «cJj ii 
jd ;Ubl J- piicdli dõli aUjJ «oüL 
S J»jVq idji fja5 du ^ii äi^l aul 



jyhii\ [Aj »1j J » t_jU M i_jIaS” "\t :[_3 (C>l»wJ^ ‘ 


Malik bin Aus bin Al-Hadatsan mengabarkan 
bahwa Ümar bin Al-Khatthab m pernah 
memanggilnya, setelah itu penjaga pintunya, 
Yarfa, datang melapor, "Apakah Anda 
mengizinkan Utsman, Abdurrahman, Zubair, 
dan Sa'd untuk masuk?" Ümar menjawab, 
"Ya." Kemudian penjaga pintu menyuruh 
mereka masuk. Tidak lama kemudian 
penjaga pintu datang lagi dan berkata, 
"Apakah Anda mengizinkan Abbas dan Ali 
untuk masuk?" Ümar menjawab, "Ya." Ketika 
keduanya telah masuk, Abbas berkata, 
"Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah 


705 



antara kami dengan orang ini." Ketika itu 
mereka tengah berselisih masalah harta 
yang Allah karuniakan kepada Rasul-Nya sgjj, 
yakni berupa harta miiik Bani Nadiir hingga 
keduanya saling mencela. 

Sebagian kelompok berkata, "Wahai Amirul 
mukminin, buatlah keputusan untuk keduanya, 
dan legakanlah salah seorang di antara 
keduanya." Ümar pun berkata, "Tenanglah 
kalianl Dan aku minta kepada kalian, demi 
Allah yang dengan seizin-Nya langit dan 
bumi tegak, apakah kalian mengetahui 
bahwa Rasulullah žg bersabda, 'Kami tidak 
mewariskan. Dan apa-apa yang kami 
tinggalkan menjadi sedekah.' Yang beliau 
maksudkan (dengan kata kami) adalah diri 
beliau sendiri." Mereka menjawab, "Ya, 
beliau telah bersabda demikian." 

Maka ümar kembali menghadap dan 
berbicara kepada Ali dan Abbas, "Aku minta 
kepada kalian berdua, demi Allah, apakah 
kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah 
sü telah bersabda seperti itu?" Keduanya 
menjawab, "Ya, beliau telah bersabda seperti 
itu." Ümar kemudian melanjutkan, "Untuk 
itu aku akan menyampaikan kepada kalian 
tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah 
telah mengkhususkan Rasul-Nya jgjj dalam 
masalah fa'i ini sebagai sesuatu yang tidak 
Dia berikan kepada siapa pun selain beliau." 

Laiu Ümar membaca firman Allah: '(Dan 
apa saja yang dikaruniakan Allah berupa 
fa'i (rampasan perang) kepada Rasul-Nya 
dari (harta benda) mereka... —hingga 
firmanNya—dan Allah Maha berkuasa 
atas segala sesuatu)' (Qs. Al-Hasyr: 
6), ayat ini merupakan pengkhususan 
untuk Rasulullah jgj. Demi Allah, tidaklah 
beliau mengumpulkannya dengan tidak 
memperhatikan kalian dan juga tidak untuk 
lebih mementingkan diri kalian. Sungguh, 
beliau telah memberikannya kepada kalian 
dan menyebarkannya di tengah-tengah 


kalian (kaum Muslimin) hingga sekarang 
masih ada yang tersisa dari harta tersebut. 
Dan Rasulullah jg telah memberi nafkah 
belanja kepada keluarga beliau sebagai 
nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini, 
laiu sisanya beliau ambil dan dijadikannya 
sebagai harta Allah, beliau sudah 
menerapkan semua ini samasa hidup beliau. 

Kemudian Nabi 3® wafat, laiu Abu Bakar 
berkata, "Akulah wali Rasulullah jg.' Maka 
Abu Bakar pun menangani harta itu, 
kemudian ia mengelolanya seperti apa yang 
dilaksanakan oleh Rasulullah jsgj, saat itu kalian 
juga ada." Kemudian Ümar menghadap ke 
arah arah Ali dan Abbas, dia berkata, "Kalian 
berdua juga ingat bahwa dalam mengelola 
harta itu sebagaimana yang kalian berdua 
katakan, sungguh Allah juga Mahatahu 
bahwa dia adalah orang yang jujur, bijak, 
lurus, dan pengikut kebenaran. Kemudian 
Allah mewafatkan Abu Bakar, laiu aku 
berkata, 'Aku adalah pengganti Rasulullah gg 
dan Abu Bakar,' dan aku berwenang untuk 
mengelola harta tersebut hingga dua tahun 
dari kepemimpinanku, aku mengelolanya 
sebagaimana yang dikelola Rasulullah šg 
dan Abu Bakar. Dan Allah juga mengetahui 
bila aku adalah sosok yang jujur, bijak, lurus 
dan pengikut kebenaran, laiu kenapa kalian 
datang kepadaku dan berbicara kepadaku 
padahal ucapan kalian satu dan maksud 
urusan kalian juga satu. Engkau wahai Abbas, 
kau datang kepadaku laiu aku katakan 
kepada kalian berdua, 'Sesungguhnya 
Rasulullah jg bersabda: "Kami tidak 
mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan 
menjadi sedekah." Setelah jelas bagiku 
bahwa aku harus memberikannya kepada 
kalian berdua, maka aku akan katakan, jika 
memang kalian menghendakinya aku akan 
berikan kepada kalian berdua, namun kalian 
berdua harus ingat akan janji Allah dan 
ketentuan-Nya, yaitu kalian harus mengelola 
sebagaimana yang pernah dikelola Rasulullah 


706 



jgŠ, Abu Bakar lakukan dan juga apa yang 
telah aku lakukan sejak aku memegang 
kekuasaan inl. 3ika tidak, maka kalian jangan 
mengatakan sesuatu kepadaku, jika kalian 
berdua mengatakan, "Berikanlah kepada 
kami," maka dengan ketentuan seperti itu, aku 
akan berikan kepada kalian berdua. Apakah 
kalian berdua hendak mengubah ketentuan 
selain dari itu? Demi Allah, yang dengan izin- 
Nya langit dan bumi bisa tegak, aku tidak 
akan memutuskan dengan keputusan selain 
itu sampai tiba hari Kiamat, seandainya 
kalian berdua tidak sanggup atasnya maka 
serahkanlah kepadaku karena sungguh aku 
akan mencukupkan kalian berdua dengannya 
(harta itu)." 

Perawi berkata, "Laiu aku sampaikan 
hadits ini kepada 'Urwah bin Az Zubair, dia 
menjawab, "Malik bin Aus benar, aku juga 
pernah mendengar Aisyah radliallahu 'anha, 
istri Nabi$| berkata, "Para istri Nabi 3jj§ pernah 
mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk 
meminta seperdelapan dari harta yang telah 
Allah karuniakan kepada Rasul-Nya $š, laiu 
aku menolak mereka. Aku katakan kepada 
mereka, 'Apakah kalian tidak takut kepada 
Allah? Apakah kalian tidak mengetahui 
bahwa Nabi $§ pernah bersabda, 'Kami tidak 
mewarisi, dan yang kami tinggalkan adalah 
sedekah -yang beliau maksud dengan (kami) 
adalah diri beliau sendiri-, sesungguhnya 
keluarga Muhammad makan dari harta ini.' 
Maka para istri Nabi fg| berhenti pada apa 
yang telah disampaikan oleh Aisyah kepada 
mereka." 

Urwah berkata, "Maka harta sedekah ini 
ada di tangan Ali, sementara Ali mencegah 
Abbas dari harta tersebut, dan dapat 
mengalahkannya, kemudian beralih di 
tangan Hasan bin Ali, kemudian berpindah 
ketangan Husain bin Ali, kemudian berpindah 
ke tangan Ali bin Husain, kemudian Al-Hasan 
bin Al-Hasan, keduanya saling bergantian, 


kemudian berpindah ke tangan Zaid bin 
Hasan, dan sesungguhnya itu merupakan 
sedekah Rasulullah s||." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Peristiwa Bani Nadhir (14)) 

...Penjelasan.. 

6Ui* Jjt JJU ji : Apakah kau punya keinginan 
untuk bertemu Utsman. 

j;: Yaitu dijadikan fai' khusus yang 
untuk mendapatkannya tidak memerlukan 
pengerahan kuda ataupun unta. 

: Jangan terburu-buru. 

^4= iili: Aku meminta kalian. 
fiji fjpj Jp: dari Bani Nadhir. 

.ii tüSS: Bani Nadhir. 

lijlsi.\ U: Apa yang ia kumpulkan. 

4 J 1 I JU j# iUiiS : Untuk keperluan senjata. 
kendaraan, dan berbagai keperluan kaum 
muslimin. 

J U$ UIS: Tampak olehku. 

04J) ii: Khilafah. 


KAMI TIDAK MEWARISKAN, 
PENINGGALAN KAMI ADALAH 
SEDEKAH 

HADITS KE-1148 


4i)l fcfM 

illfr Zi\ 4Ji\ jjlj 

isäb M Ji if ö 4 4 % 

4i)l j il jIaJI cJlÜ 

Illi U ^ :jLj gž&l & 

Jaö ^ 11 r ^ill Ao (jijUiJI ^>^>1) 

^1 lp 1 ^ AaJLC- 4jt)l 


707 






Aisyah menceritakan bahwa istri-istri Nabi 
ketika Rasulullah jg meninggal, mereka 
ingin mengutus Utsman untuk menemui 
Abu Bakar meminta warisan mereka. Maka 
Aisyah mengatakan, "Bukankah Rasulullah 
jg bersabda, 'Kami tidak mewariskan, 
dan semua yang kami tinggalkan adalah 
sedekah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Faraidh i" (85), Bab: 
Sabda Nabi "Kami tidak diwarisi, yang 
kami tinggalkan adalah sedekah (3)) 


HADITS KE -1149 


l^lli Aiill 5' ‘A-iSlp 
^ jl ciljl «fLj di äi ji £^1 ci 

dl& AÜl ji 4JÜ\ jjij jf l^jljU aJL*1 
Uj Jjlij CailU dL& ajj! £\ll C 

ä‘ <£$ Sl :>? jtf jül ja ^ & 

Cl «A3Jli LSjJ li töjji : JlS «jllj dlc- 4JÜl 
jdl lai Jji fLj di äi ji CŽ Jl jŠt 

ji äi jjij äIü j* i£La jälf S äi* 413 


4* giiJ3* & $ vau- ji jä-ij di üi 
C l£i jiC% «fLj di ÄI & äi 

jtf jjll jJuj dii äi ji äi Jjlj aj jd 

AUtflŠ OJcj^Ä LUi VjJLa aUöIŠ jl *JJU jlj£=o 

ji ülžd fll «Aj>i5 «3$ ^1 jp 

°T^ .i ? «< 5». «"*«" o * •'•ii 

,nilin^j 4JJl ^Jl am 

• -?.»£ ,s-r? >• ? ss 

i^U Jp uJj *j ^ -“* 4I«i 

# 3^ 5§ 'ö* *>=>5 $ d Sžlž $5 

j-|p J^jImiI o-3jJ uid <uili üll»- jollil 


. *T 1 >k< 


kUjuCj j£su jlA^-L ao jCJll tallil y>j 

:>5 4 jl JijS^l eüü^d j£=4 fSj 
dl^) iC lil üft Sj «Cil jl 
^ jidS äl$ «S :Ji* jüi 0^ 

4A3I3 ^IpiL; jl ffiLi lij :>J jtf ja 

: JÜ3 «Jp i+Üd 

jMjilS |Üj (Uil jJUxfrl lij JJÜLÄ3 llšji ji UI 

oii^ii «ül^j «iwi äi ilü sx^ iili 

äi sl? - ^ S^ ullc- 

.oL ^ : j\l>l JJ? fk=J dl>J 

jl §1 di-l jduj di äi äi jjij tl^J 

i? f^=4Ö s?$ ^ Sf 

l>l jUJal pj tjjiI 1^3 jl jall Jl^o^l sõi 

vi^ jUJi3 dJli äi 4AJI jjdj <iõb 
&JÄ :>J ^ 2jp J123 üdi Sl 
j*M Jp 3j ‘^4^' y\ ^3 

#jjij (Äidl ji illi J Sjp jlÄjTij tijiai 

jj>,Ž.t3 t0p JLfiSj tJÜUol jaJ AiJl jix&l ^õJU 

- -u T- ■*t «r m •'ff ; S/, • •'..15" 

(«JU0 ^ÕJI Jp AJlaJA 1) Ajl diO>j (^1 jä¬ 

äl illi jä ijvždi % <J=p 4 Jp fctö 

Illil «Cd jlS*l lü 4 UJ «Aj 

«jjCCii iüLjii Cdi ü> r ^ «Ö® 

5o. «CJ ji jjicii j§ Cil :ip\lj 

djjdilio^ll ^13 

^jj> 3jjt yli T A ‘(jljUll tj JJjUdl A>^>1) 


708 



Aisyah menceritakan bahwa Fathimah 
Alaihas Salam binti Nabi ^ mengutus utusan 
kepada Abu Bakar meminta warisannya 
dari Rasulullah dari harta Fai yang Allah 
berikan kepadanya di Madinah dan Fadak, 
seila sisa seperlima ghanimah Khaibar. 
Maka Abu bakar mengatakan, "Rasulullah jg 
pernah bersabda, 'Kami tidak mewariskan, 
segala yang kami tinggalkan hanya sebagai 
sedekah saja, hanyasanya keluarga 
Muhammad makan dari harta ini, dan 
demi Allah, saya tak akan mengubah sedikit 
pun sedekah Rasulullah dari keadaannya 
semula sebagaimana beliau kelola semasa 
Rasulullah dan akan saya kelola 
sebagaimana Rasulullah mengelola.' Maka 
Abu Bakar enggan menyerahkan sedikit 
pun kepada Fathimah sehingga Fathimah 
emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. 
Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakar 
dan tak pernah mengajaknya bicara hingga 
ia wafat. 

Fathimah hidup enam bulan sepeninggal 
Nabi $jj, Ketika wafat, ia dimandikan oleh 
suaminya, Ali, ketika malam hari. Ali tidak 
memberitahukan kewafatannya kepada 
Abu Bakar, padahal semasa Fathimah, Ali 
dituakan oleh masyarakat. Ketika Fathimah 
wafat, Ali memungkiri penghormatan 
para shahabat kepadanya, dan ia lebih 
cenderung berdamai dengan Abu Bakar dan 
berbaiat kepadanya, sekali pun ia sendiri 
tidak berbaiat di bulan-bulan itu. 

Ali kemudian mengutus seorang utusan yang 
inti pesannya; 'Tolong datangilah kami, 
dan jangan seorang pun bersamamul' Ini 
Ali ucapkan jangan-jangan Ümar juga turut 
hadir. Namun, Ümar mengatakan, 'Tidak, 
demi Allah, jangan engkau temui mereka 
sendirian.' Kata Abu Bakar, 'Kalian tidak tahu 
apa yang akan mereka lakukan terhadapku, 
demi Allah, aku sajalah yang menemui 
mereka.' 


Abu Bakar lantas menemui mereka. Ali 
mengucapkan syahadat dan berujar, 'Kami 
tahu keutamaanmu dan apa yang telah 
Allah karuniakan kepadamu. Kami bukan 
berarti dengki terhadap kebaikan yang 
telah Allah berikan padamu, namun rupanya 
engkau hanya menggunakan logikamu 
sendiri memperlakukan kami. Kami punya 
pendapat, selayaknya kami peroleh bagian 
karena kedekatan kekerabatan kami dari 
Rasulullah ^g,' hingga kedua mata Abu Bakar 
menangis. 

Ketika Abu Bakar bicara. Abu Bakar 
sampaikan, 'Kekerabatan Rasulullah lebih 
saya cintai daripada aku menyambung 
kekerabatanku. Adapun percekcokan antara 
aku dan kalian dari harta ini, aku tidak pernah 
mengingkari kebaikan, tidaklah kutinggalkan 
sebuah perkara yang kulihat Rasulullah 
melakukannya, selain kulakukan.' 

Kemudian Ali katakan kepada Abu Bakar, 
'Waktu baiat kepadamu nanti sõre.' Ketika 
Abu Bakar telah shalat Zhuhur, beliau 
naik mimbar, beliau ucapkan syahadat 
dan beliau utarakan masalah Ali dan 
ketidakikutsertaannya dari baiat dan 
alasannya, kemudian beliau beristighfar.' 

Ali kemudian bersaksi dan mengemukakan 
keagungan hak Abu Bakar, dan ia 
ceritakan bahwa apa yang ia lakukan 
tidak sampai menyeretnya untuk dengki 
kepada Abu Bakar, tidak pula sampai 
mengingkari keutamaan yang telah Allah 
berikan kepada Abu Bakar, hanya kami 
bprpandangan bahwa kami sebenarnya 
layak untuk menyatakan pendapat dalam 
masalah ini (warisan). Namun, rupanya 
Abu Bakar melakukan dengan logikanya 
sendiri sehingga kami merasa emosi.' Kaum 
muslimin pun bergembira atas pernyataan 
Ali dan berujar, 'Engkau benar.' Sehingga 
kaum muslimin semakin dekat dengan Ali 


709 



ketika Ali mengembalikan keadaan menjadi 
baik." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

-Penjelasan- 

: Ke arah kawasan Bani Nadhir kala 
mereka diusir Rasulullah 

ilijj : Penduduk kawasan ini berdamai 
dengan Rasulullah dengan kompensasi 
menyerahkan separuh hasil bumi. 

cuiy: Marah. 

õ'£i : Tidak diberitahu. 

u-UM yi-j : Karena mereka lalai untuk 

memberikan penghormatan, mengingat Ali 
tidak kunjung membaiat Abu Bakar. Orang- 
orang saat itu memaklumi Ali tidak kunjung 
membaiat Abu Bakar semasa hidup Fathimah 
demi menghibur perasaan Fathimah. 

j&CS : Mashdar mimi maknanya hudhur. 

dt |Siüy öf U : Ibnu Malik menjelaskan, 

ini menunjukkan, suatu perbuatan 
mengandung makna perbuatan lain dan 
memberlakukan perbuatan tersebut sebagai 
kata kerja transitif, karena dalam 

perkataan ini mungkin mengandung makna 
sehingga me-nashab-kan dua kata 
ganti ketiga sebagai maful pertama, dan 
me-nashab-kan (ljUUS õf) secara perkiraan 
sebagai maful kedua, padahal seharusnya 
tidak menyebutkan (õb seperti halnya jika 
kata ini disebut setelah {C--Z-), namun (j!) 
disebut agar tidak mengeluarkan i^) dari 
fungsinya secara total, di samping karena 
(üb kadang menggantikan dua maful untuk 
{C~£-) dengan shillah-nya, sehingga tidak 
menutup kemungkinan jika (ob disebut 
setelah maful pertama, dan memang harus 
seperti itu, serta menggantikan posisi maful 
kedua. Ibnu Malik juga menjelaskan, boleh 
menjadikan ta' pada kata ( jL&lfc ) huruf 
khitab, sementara ha’ dan mim sebagai isim 


( t _ s —£■), perkiraannya demikian; IjiliS õf U 

d> (apa yang akan mereka lakukan kepadaku). 
Pendapat ini bagus. 

üJCiž- JliiS fSj: Kami tidak dengki padamu atas 
khilafah. 

JlSiVj tdi cõjuILI : Kau tidak meminta 

■JJ* 

pendapat kami terkait khilafah. 

'CLA : Maksudnya bagian dari musyawarah. 

• Sengketa dan perselisihan 

antara kita. 

JT jLlS: Aku tidak akan lalai. 
llUS: batasan. 

\ZJ Jj : Cinta mereka dekat 

kepada Ali. 

: Turut berbaiat bersama 

yang lain. 


HADITS KE-1150 
% 


*£* Äi äi gpj &\ 

šllj Juu tJjJuall jfa.) UI cJCu tjjuy 
Ijj J)l 4A)I 4A)l 

Jj> Äi Sl =>=4 $ JÜ! aIE ÄI 

Iili U :jvl .fLj Äi 

**[ * 1 ^ *■' i | | • 1 • • ^ 

4Ä)1 4Ul CwJ 

jjS fli «>J uj «j&S 

4AJl 4All 

•- £* x .• 1 CiÄ, • * • ? S- 

4,4 jr> V3 OOuj j j nn 4JU«j aJ w jj 

äi Jj» äi JjiJ 3js iL >J ui 

JU ^iajLJ»J (jjJiJ jJL-j 4 Jl£> 


710 






Uxmi SjU c%«J : Jllj 2AJj I^JlC. jjl jjll 
" 0 ’ 

\ *» ji-3 Ai 4 ji jjij 6^ 

* f * 1 ?* 1 * * I 5 t f ?,* .» t " 

«y>l ^ Uxi COjJ £1 jJ13 <4j cJl^fr 

ji i£L3 #*ju «lju> cft gji jf 

cJUfr l^>.«M.a\l jjjjj lill ^lifij "lp 

g« 4i}4 ^ cj^j Öi# Ui : jllj 

ui* cil i* Jl uiji*5 *»yJo 

(j j ** * 4 *1 jiy ul> \ jiy ylsS* OV ^3 i^jUJl a>^>!) 


Aisyah istri Nabi ä§ telah mengabarkan 
bahwa Fathimah binti Rasulullah pernah 
meminta bagian dari harta peninggalan 
ayahnya kepada Abu Bakar, setelah 
Rasulullah jjg wafat. Abu Bakar laiu 
menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah jgj 
telah bersabda, 'Harta warisan yang aku 
tinggalkan tidak dapat diwariskan, tetapi 
hanya merupakan sedekah.'" Fatimah putri 
Rasulullah 3 ® laiu marah dan mendiamkan 
Abu Bakar. Dia tidak lagi berbicara dengan 
Abu Bakar sampai dia wafat/Urwah berkata, 
"Fathimah hidup selama enam bulan setelah 
wafatnya Rasulullah jgš, dia selalu meminta 
bagian harta peninggalan Rasulullah 
kepada Abu Bakar dari rampasan perang 
yang masih tersisa di daerah Khaibar, yaitu 
Fadak dan di kota Madinah. Namun, Abu 
Bakar tetap menolaknya seraya berkata, 
"Aku tidak berani mengubah sedikit pun 
apa yang telah ditetapkan Rasulullah jg, 
dan aku tetap akan melakukan seperti apa 
yang telah beliau lakukan. Sungguh, aku 
khawatir jika aku menyalahi perintahnya, aku 
akan condong kepada kesesatan." Adapun 
sedekahnya di Madinah, maka Ümar tetap 
mempertahankannya dari Ali dan Abbas, 
begitu juga tanah Fadak, dia berkata. 


"Keduanya adalah sedekah Rasulullah s§ 
yang harus ditunaikan hak-haknya, yaitu 
sedekah yang diberikan kepada orang-orang 
yang membutuhkan. Sedangkan keduanya 
berjalan seperti itu sampai hari ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlimd' (57), 
Bab : Bagian seperlima (1)) 

.-.Penjelasan. 

iil ;üt [L .: Fai’ adalah harta yang diambil 
dari orang-orang kafir secara paksa tanpa 
melalui perang ataupun pengerahan kuda, 
unta, dan semacamnya, atau melalui 
perdamaian tanpa perang. Disebut/afyang 
secara bahasa berarti kembali karena harta 
ini kembali dari orang-orang kafir ke tangan 
kaum muslimin. 

l)jkj : Sebuah kawasan terletak sejauh tiga 
marhalah dari Madinah, dan kawasan ini 
milik Rasulullah Žg secara khusus. 

jlxÜU : Maksudnya pohon-pohon 

kurma Bani Nadhir yang dimiliki keturunan 
Fathimah, pohon-pohon kurma ini berada di 
dekat Madinah. Harta lain milik Rasulullah 
igš adalah wasiat Mukhairiq saat perang 
Uhud berupa tujuh kebun kurma di kawasan 
Bani Nadhir, tanah yang diberikan kaum 
Anshar kepada beliau, hak fai’ dari harta 
benda Bani Nadhir, sepertiga kawasan Wadil 
Qura yang beliau dapatkan dalam perjanjian 
damai dengan Yahudi, dua benteng di antara 
benteng-benteng Khaibar; benteng Wathih 
dan Salalim saat membuat perjanjian damai 
dengan Yahudi, separuh wilayah Fadak, 
bagian beliau dari seperlima Khaibar dan 
wilayah-wilayah lain yang ditaklukkan 
melalui peperangan. 

iLpU : Condong meninggalkan 

kebenaran dan beralih pada selain 
kebenaran. 

ijjiS (gJ'; Yang kau tempati. 

tyyj : Peristiwa-peristiwayang menimpanya. 


711 






HADITS KE-1151 

* -f *• * jl. . ^ c*'** \ + 

U^i) L)' 4All (JS^J OjJjÄ *ioU^“Wö\ 

• w*, 

0 ^ ® ^ ^ I ^( « ^*| ^ J ^ JlJLa ^ «> i | 

JJ_jj i :Jli (joJLjj A«JtC 4jjl Aili 

< J*lc ÄjjjUj jlii Äilj Juu (CÜy U djllo 

2s- - 

A3JU0 j^3 

(i_ü|>JÜl Oü <_>L Vf :LLoj)l i_>bS' oo :j (_5jliJl <k>j>t) 


Abu Hurairah m mengabarkan bahwa 
Rasulullah ^5 bersabda, "Warisanku tidaklah 
dibagi-bagi meskipun hanya satu dinar. 
Apa yang aku tinggalkan selain berupa 
nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, 
semuanya adalah sebagai sedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wasiat ' (55), Bab: 
Nafkah orang yang mengurusi wakaf (32)) 

.—.Penjelasan —-. 

JLj iSIS : Karena mereka termasuk dalam 
kategori wanlta-wanita yang berada pada 
masa ‘iddah, karena mereka tidak boleh 
menikah selamanya, sehingga mereka tetap 
mendapat nafkah, bilik-bilik yang mereka 
tempati juga tetap dipertahankan. 

iSjUj: Orang yang mengurus tanah atau 
khalifah sepeninggal beliau šg 


MENGIKAT, MENAWAN MUSUH, 
ATAU MELEPASKANNYA 

HADITS KE-1152 


:J\5 (AJLC AÜl ($?j Xjij* 3' l\®f 

# 4j»U* 4) JU> AXjip. Jj ^ OpUä 

• —* * " j 

(Oä-UJI Jjlji £2 AJjlii ajiajJi <JU1 


\j 3jic \jt :JUl (joiij aJLc AJJl Jvi* jil AlJl 

jääs ij jolc :jiü &ui 

ujjS cJS* jlj li» Jc |»a1j joaU jlj «j»S li 

■?.> si «.i? 5' .S :» il *• \'\ U'U 


Jli p j&l 5^ cii U ÜA jü JU)l 
<jl «2U cJhi U :J\I aJoUj 5 3jüLC U :<J 
:jÜ3 dl JM $ J*- jc 

:již3iUcJJu jaIa jiSSfcduaüci; 

**dl C-Jj3 JŽ jl &Uj IJiili! 

" 0 •* 0 " 

sijS 6 ? iji? ju! jiõ «jücil 
äi$ j££uäi ajij tiö 5? ^5 ‘äi Sji 
dl & jjjdj? *>j jöjVi ^ ^ 

5^ li äi} ‘^44-j ^i? 

Õ>1 tibji °jA äj Jalj? 

^tfil <3 Uj ^ di J 3 "' i>? 5^ li äi} 

Lj uh düi ili^- Sij 4\ jSüi di-? 3& 

& äi äi jjij žjid jjs ilul «sjüji 

:Jj\l Jl! (A^õ ^03 Ulj Oi «Jilj jolij 
cdu»l i^aJj (Sl :Jll 
äi} (Sj (fLj Ali äi äi 


Ji- *Ii- iiiy' õf 

|JujAllcAUl 

<«.:> Jiij <_>lj V* i_jUS” Tt :j (JTjliJl /»-l) 

(Jl5l jj! õLj 


1 *"* 1 ^ 


Abu Hurairah berkata, "Rasulullah äš 
mengirim pasukan menuju Nejed, laiu mereka 
menangkap seseorang dari Bani Hanifah, 
Tsumamah bin Utsal pemimpin penduduk 
Yamamah. Kemudian mereka mengikatnya 


712 






pada salah satu tiang masjid, laiu Rasulullah 
menemuinya dan bersabda kepadanya, 
'Apa yang kamu millki hai Tsumamah?' 

la menjawab, 'Wahai Muhammad, aku 
memiliki apa yang lebih baik, jika engkau 
membunuhku maka engkau telah membunuh 
yang memiliki darah, dan jika engkau 
memberi maka engkau memberi orang yang 
bersyukur. Namun, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa saja yang engkau inginkan.' 

Kemudian Rasulullah meninggalkannya, 
hingga keesokan harinya beliau bertanya, 
'Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?' 

la menjawab, 'Seperti yang aku katakan, 
jika engkau memberi maka engkau 
memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang 
memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa yang engkau mau.' 

Laiu Rasulullah $§ meninggalkannya, hingga 
keesokan harinya beliau bertanya lagi, 'Apa 
yang engkau miliki wahai Tsumamah?' 

la menjawab, 'Seperti yang aku katakan, 
jika engkau memberi maka engkau 
memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang 
memiliki darah, jika engkau menginginkan 
harta maka mintalah niscaya engkau akan 
diberi apa yang engkau mau.' 

Rasulullah kemudian bersabda kepada 
sahabatnya, 'Bawalah Tsumamah.' Laiu, 
mereka pun membawanya ke sebatang 
pohon kurma di samping masjid. 

la pun mändi dan masuk masjid kembali 
kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan yang patut disembah melainkan hanya 
Allah dan bahwa Muhammad itu utusan 
Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada wajah 
di atas bumi ini yang lebih aku benci selain 
wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi 


wajah yang paling aku cintai daripada yang 
lain. Demi Allah, dahulu tidak ada agama 
yang lebih aku benci selain dari agamamu, 
namun saat ini agamamu menjadi agama 
yang paling aku cintai di antara yang lain. 
Demi Allah dahulu tidak ada wilayah yang 
paling aku benci selain tempatmu, namun 
sekarang ia menjadi wilayah yang paling 
aku cintai di antara yang lain. Sesungguhnya, 
utusanmu telah menangkapku dan aku 
hendak melaksanakan umrah, bagaimana 
pendapatmu?' 

Maka Rasulullah jg memberinya kabar 
gembira dan memerintahkannya untuk 
melakukan umrah. Ketika ia sampai di Mekah 
seseorang berkata kepadanya, 'Apakah 
engkau telah murtad?' la menjawab, 'Tidak, 
tetapi aku telah masuk Islam bersama 
Muhammad 2g. Demi Allah, tidaklah kalian 
akan mendapatkan gandum dari Vamamah 
kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Utusan Bani Hanifah dan kisah Tsumamah 
bin Utsal (70)) 

-Penjelasan- 

jjt Jj : ArahNajd. 

pS tS jiiu yjJüS ij : Jika kau membunuh 
seseorang yang darahnya dicari-cari dan dia 
patut untuk dibunuh, maka tidak ada aib 
bagimu dalam membunuhnya. Ketika fi’il 
syarat menguiang balasan, ini menunjukkan 
besamya persoalan. 

j£ jj: Menuju kubangan air. 
iililt b\3 : Kudamu. 

: Kau keluar dari suatu agama menuju 
agama iain. 

^ J\j : Ini termasuk bentuk 
kata-kata orang bijak, seakan ia berkata, "Aku 
tidak keluar dari agama. Karena kalian sama 
sekali tidak berpegang teguh pada agama 
apapun, aku keluar dari sana. (Aku tidak 


713 





keluar dari agama), tapi aku memperbarui 
agama Allah." 


MENGUSiR ORANG-ORANG YAHUDI 
DARI HIJAZ 

HADITS KE-1153 

\2Z : jü Äi (sej -J\ 

^ 4ŠJI Jfe CÜ* &&& 

JJ «jfcj ^ Äi 

^ / j Siit "im* • Il •<' j*'? + 

££iJl fU3 CXjJ U*>- <U* 

UXi g :fiis\33 ji3j Äi 

:JÜ3 rf U «oi!? Ji :$Ül l}&3 

d \3 «cil: JJ :$üi &\Iji p ZJ oüi 
,>$1 ^ \y&\ :j\ll i&liJl j\3 fS pj &I 

J X J * 

jäs o' -s?j' iii} ‘^jj 

d? *j|]j cdtxJÜb UjJj iiUj ^ <g -a?* 

ij^il ji— jIj t :•!^^11 obS* ^>1) 

(•ji^j s? 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami 
sedang berada di masjid, Nabi jjg keluar 
seraya berkata, 'Berangkatlah kalian 
menemui orang-orang Yahudi.' Maka kami 
keluar hingga ketika sampai di rumah Al- 
Midras, beliau bersabda,'Masuklah kedalam 
Islam maka kalian akan selamat. Mereka 
menjawab, engkau telah memerintahkan 
risalah wahai Abu Qosiml Kemudian beliau 
bersabda, “itu yang aku inginkan." Belaiau 
laiu menyerukan untuk kedua kalinya, 


maka mereka menjawab : Engkau telah 
memerintahkan risalah wahai Abu Qosim, 
kemudian beliau menyerukan yang ketiga 
kalinya, laiu beliau bersabda, "Ketahuilah 
bahwa bumi ini miiik Allah dan Rasul-Nya 
dan aku hendak mengusir kalian dari daerah 
ini. Maka barang siapa dari kalian yang 
memiliki harta hendaklah dia menjualnya. 
Dika tidak mau, ketahuilah bahwa bumi ini 
miiik Allah dan Rasul-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keterpaksaan" (89), 
Bab: Jual beli yang dipaksa dan semisalnya 
( 2 )) 


-Penjelasan--- 

cw : Tempat mereka membaca kitab 
Taurat, kata oi? disandarkan kepada Midras, 
ini namanya menyandarkan yang umum 
kepada yang khusus. 

: Aku usir kalian dari kawasan ini. 


HADITS KE-1154 

T.S > 0 


cJjU. :J15 jjl 

\ <jUiä & fjipvj pftjh 

j^£äVj Üll ^*9 -jlJLl \y*X t.. j 

g <•$ äi 

w|[ t «•» ^ ''l ^ tl ^ 9 i*l • * ° 

Jj 4^1 JaAj pAj 

&ä& Jj 


(j^II Jj djA> i— jU \l:(JJjlill <-jUS” 

Ibnu Ümar berkata, 'Bani Nadiir dan Bani 
Quraidzah pernah hendak menyerang (Nabi). 
Maka Bani Nadiir diusir dan Bani Quraidzah 
tetap (berada di Madinah) sampai akhirnya 


714 







bani Quraidlah memerangi beliau setelah itu. 
Maka beliau pun membunuh kaum laki-laki 
mereka, membagi-bagikan para wanita dan 
anak-anak, serta harta benda mereka kepada 
kaum muslimin. Namun, sebagian mereka 
ada yang menemui Nabi untuk meminta 
jaminan keamanan dan masuk Islam. Dan 
beliau juga mengeluarkan seluruh kaum 
Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani 
Qainuqa' para pengikut Abdullah bin Salam, 
Bani Haritsah, dan semua kaum Yahudi yang 
ada di Madinah tanpa terkecuali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Peristiwa bani Nadhir (14)) 


^3 4-ic 4JÜl ^9 4Jdl viou Õ\ju> 

&\ jll us lill tJ l> ;\*d lii* CJ 

2£l jj ipji iii 

JLÜ <|Am tj AÜl <UJl cil 


Jü : j\3 dLŠo* Jp tjJji 5} & 

juj :jil %i)i ^ <!>» 

Jt Jjjjl Jjj lij <->1* \Vk 01 : ii iS4»-^»-i) 


-Penjelasan- 

3 ji-iA' : Nadhir dan Quraizhah 

memerangi Nabi g|. 

^ ji-ü : Nabi |£g mengusir mereka dari 
kampung halaman mereka bersama istri dan 
anak-anak mereka. 

cJjli Ji : Hingga ketika Quraizhah 
memerangi Nabi 5 g§, beliau mengepung 
mereka selama duapuluh lima malam, 
hingga pengepungan melelahkan mereka 
dan Allah menghujamkan rasa takut ke 
dalam hati mereka. 

'lj jdij *llc. iiii jAi Jp i^ijo : Yaitu 
sebagian Bani Quraizhah. 


BOLEH MEMBUNUH ORANG YANG 
MELANGGAR JANJI DAN MENYURUH 
ORANG YANG TERKURUNG DALAM 
BENTENG MENYERAH KEPADA 
SEORANG HAKIM 


Abu Sa'id Al-Khudriy m berkata, "Tatkala 
Banu Quraizhah' setuju dengan ketetapan 
hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad, 
maksudnya Sa'd bin Mu'adz yang disuruh 
Rasulullah agar datang, ketika itu Abu 
Sa'id Al-Khudzri berada di dekat Rasulullah. 
lantas Sa'd bin Mu'adz datang dengan 
menunggang keledai. Ketika sudah dekat, 
Rasulullah berkata, 'Berdirilah kalian untuk 
menjemput pemimpin kalian.' Sa'ad pun tiba 
dan duduk dekat dengan Rasulullah jg, laiu 
beliau berkata kepadanya, 'Sesungguhnya 
mereka setuju dengan keputusan yang 
akan kamu putuskan.' Sa'ad berkata, 'Aku 
putuskan agar para tentara perang mereka 
dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan 
tawanan.' Maka beliau jg berkata, 'Sungguh 
kamu telah memutuskan hukum kepada 
mereka dengan hukum Allah (Raja diraja)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihacf (56), Bab: J/ka 
musuh mau tunduk dengan hukum seorang 
laki-laki (168)) 


HADITS KE-1155 

«Ut 4JJI qgj NNOO 

}* tr***- <Jp cJj* UJ : J13 


-Penjelasan- 

: Salah satu kabilah Yahudi yang 
terkenal. Ketika mereka turun dari benteng. 


3 Sebuah kabilah Yahudi yang cukup terkenal. 


715 








jÜ Je- : Sa'id bin Mu’adz, saat 

itu Rasulullah ü mengepung mereka 
selama duapuluh lima malam dan All ah 
menghujamkan rasa takut ke dalam haü 
mereka, mereka kemudian tunduk pada 
putusan Rasulullah jgš, laiu Sa’ad bin Mu’adz 
memutuskan perkara mereka. Saat perang 
Khandaq, Sa’ad bin Mu’adz terkena anak 
panah yang memutuskan urat di tengah 
lengannya. 

jür ^ : Sa’ad kemudian datang 

dengan menunggangi keledai bersama 
sejumlah orang Anshar, mereka telah 
menyiapkan bantal dari kulit untuknya dan 
mengelilinginya sepanjang jalan seraya 
berkata, “Berbuat baiklah kepada maula- 
maulamu.” Sa'ad kemudian berkata, “Sudah 
tiba saatnya bagi Sa’ad untuk tidak gentar 
oleh celaan siapapun juga karena Allah.” 
Sa’ad bertubuh besar. 

iLlllll jiü $ : mereka adalah para lelaki 
dewasa. 

ifj: Para wanita dan anak-anak. 
lililil : Yaitu sesuai hukum Allah. 


HADITS KE-1156 


Jjuh :CJV3 «Uiilc 

i? & j4-j 

4jjl ^lll o/iÄ i^il 3 j*}\ 

iiwO^3 oSjjCi 4l*>> j*llj 

££ jJuäj A-lfr 4JJ1 AJdl Jj-jj Uid 

e\Jld tjUfrlj £^11)1 jJüJi-S 

■r. s? .t , J', 5,. *T- 

:JuL3 (jUÄli a * J jAj 

^>1 ü 4JJI3 ^bU-Jl C-JUtfj oi 

j» jüS 35 S :jdlj 4^ Äi j\3 


*1* Äi äi fitfS <*£33 ^ 

aü ji jp gSjS .fLj 

#5 <&&ii j£ü 5 ? jb : jvl 

fjiipf fUü ifj cty 1)15 ^ 

jjfJl "U :j 

(vb»-^' 1 y pl~y *1' 


Aisyah berkata, "Pada waktu perang 
Khandaq, Sa'd dipanah oleh seorang läki¬ 
läki Quraisy bernama Hiban Ibnu 'Ariqah. 
la terkena panah tepat pada urat nadinya. 
Akhirnya, Rasulullah 3 gjj mendirikan kemah 
untuknya yang letaknya berdekatan dengan 
masjid sehingga sewaktu-waktu beliau 
dapat menjenguknya. Sekembalinya dari 
perang Khandaq, Rasulullah jj§ langsung 
meletakkan senjatanya. Saat beliau mändi 
dan membersihkan badannya, Dibril datang 
dan meniup kepala beliau dari debu. 
Dibril bertanya, 'Apakah Anda meletakkan 
senjata (untuk berdamai)? Demi Allah, kita 
tidak boleh meletakkan senjata, keluar dan 
perangilah mereka.' 

Rasulullah kemudian bersabda, 

'Ke mana aku harus keluar?' Jibril laiu 
memberikan isyarat kepada beliau untuk 
pergi ke perkampungan kaum Yahudi 
Bani Quraizhah. Kemudian Rasulullah 
bersama dengan kaum Muslimin memerangi 
mereka. Akhirnya, mereka takiuk dan tunduk 
kepada keputusan Rasulullah akan 
tetapi Rasulullah 0% menyerahkan keputusan 
tersebut kepada Sa'd. 

Selanjutnya Sa'd berkata, 'Sesungguhnya, 
aku memutuskan untuk membunuh semua 
yang turut serta dalam peperangan, 
menawan anak-anak dan kaum wanita, serta 
membagi-bagikan harta benda mereka."' 


716 




(HR. Bukhari, Kitab:" Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabi dari Perang Ahzab (30)) 

--Penjelasan-- 

lil: Sa'ad bin Mu'adzAl-Anshari. 

: urat di tengah lengah. Sedap bagian 
tubuh memiliki urat ini. Ketika urat ini 
terputus, darah tidak berhenti mengalir. 

jdl 3 iiil Jat jLiöG : Rasulullah 

5 Ü kemudian datang laiu mengepung 
mereka selama sekian belas malam hingga 
pengepungan melelahkan mereka dan 
menghujamkan rasa takut ke dalam hati 
mereka. Pemimpin mereka, Ka’ab bin Äsad, 
menawari mereka untuk beriman atau 
membunuh istri-istri mereka dan keluar 
menantang perang, atau menyergap kaum 
muslimin pada malam sabtu. Mereka 
menjawab, “Kami tidak akan beriman 
dan kami tidak akan menghalalkan hari 
sabtu. Untuk apa kita hidup jika anak- 
anak dan istri-istri kita sudah tidak ada 
lagi." Mereka kemudian mengirim utusan 
kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, 
mereka adalah sekutu-sekutu Abu Lubabah. 
Mereka meminta pendapat Abu Lubabah 
untuk tunduk pada putusan Nabi sü> 
laiu Abu Lubabah memberikan isyarat 
agar menyembelih Nabi šg Abu Lubabah 
menyesal setelah itu, ia kemudian pergi ke 
Masjid Nabawi, laiu mengikat diri di sana, 
hingga Allah menerima tobamya. 


HADITS KE-1157 


clil jLgJJI :J\i Ijl i£o^>-»oY 

ps #!( õ? d\ 4^» üi fUü 

fbj *3* äi cjjji: \yls £ jf 

cüj ii ä\ oif ^> : tj 


j üj> ^ j® '--±* 

üij iis" õp a 

^ • 2 ^ •#» o > 9 oT: ..g? • 

Allä-l Jil \j tjlifr 

jü: iki \Sü ^ $$ iü u 

ül õui 

(i—4jjl 


Aisyah mengabarkan bahwa Sa'ad berdoa, 
"Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui 
bahwa tidak ada yang lebih aku sukai untuk 
berjihad (berperang) di jalan-Mu daripada 
memerangi kaum yang mendustakan Rasul- 
Mu £§ dan telah mengusir beliau. Ya Allah, aku 
mengira bahwa Engkau telah menghentikan 
perang antara kami dan mereka. 
Seandainya masih ada perang melawan 
Quraisy, panjangkanlah umurku supaya aku 
dapat berjihad melawan mereka di jalan- 
Mu. Sekiranya memang benar Engkau telah 
menghentikan perang, pancarkanlah lukaku 
ini dan matikanlah aku karenanya." Maka 
memancarlah darah dari dadanya. Dan 
tidak ada yang mencengangkan mereka 
saat di masjid di dalam tenda Bani Ghifar, 
kecuali darah yang mengalir. Mereka 
berkata, "Wahai penghuni tenda, apakah 
yang datang kepada kami ini dari arah 
kalian?" Ternyata luka Sa'ad menyemburkan 
darah laiu dia meninggal karena lukanya itu. 
Semoga Allah meridainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabi sü dari Perang Ahzab (30)) 


717 






..Penjelasan- 

: Lukanya mengucurkan darah, 
padahal sudah hampir sembuh. 

üP j* : Yaitu di dada, tempat kalung. Di 
situlah posisi lukanya membengkak hingga 
ke dada, laiu mengucurkan darah. 

: Mengejutkan orang-orang yang ada 
di majlis. 

/4 £ õf '■ Dari seseorang, atau dari tenda 
Bani Ghifar. 

pj)l Yj: Darah yang mengucur dari luka Sa'ad. 

oi • Dari arah kalian. 
jjJu: Mengalir. 

6 U5: Karena luka tersebut. 


JIKA TERJADI PERINTAH WAJIB 
MENDADAK YANG TERBENTUR 
DENGAN KEWAJIBAN YANG LAIN 


HADITS K.E-1158 

1 “ * *1 " 




AÜl JV5 :JV5 ‘Jlc jjl 

ofe S \3 cd jäij 

j£*u ÜjSÜ 

jüj l^Ü Sl :f^u jÜÖ ä 

^kk p j* 

<,o «s-j i-r- ji , 

uu « j pJj ipXtoj <Ull 

i^La uli 8 xj^l ul^ U lüjliiJl <^>1) 


Ibnu Ümar menuturkan bahwa Nabi jgjj 
bersabda kepada ka mi ketika beliau 
kembali dari perang Ahzab<, "3angan 


sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 
Ashar kecuali di perkampungan Bani 
Quraizhah." Laiu, tibalah waktu shalat ketika 
mereka masih di jalan, sebagian dari mereka 
berkata, "Kami tidak akan shalat kecuali 
telah sampai tujuan", dan sebagian lain 
berkata, "Kami akan melaksanakan shalat, 
sebab beliau tidaklah bermaksud demikian." 
Maka kejadian tersebut diceritakan kepada 
Nabi j$jš, dan beliau tidak mencela seorang 
pun dari mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat Khauf (12), 
Bab: Shalatnya orang yang mengejar atau 
dikejar musuh dikerjakan dengan sambil 
berkendara dan dengan isyarat (5)) 

.Penjelasan.. 

Pulang dari perang Khandaq, 
tahun 4 Hijriyah, menuju Madinah, dan kaum 
muslimin sudah meletakkan senjata, Jibril 
a.s. berkata kepada beliau, "Para malaikat 
sama sekali belum meletakkan senjata, 
dan Allah memerintahkanmu menuju Bani 
Quraizhah, karena aku akan kembali kepada 
mereka.” 

^: Sekelompok Yahudi. 

tiib Ji H : Mengamalkan tekstual sabda 
beliau, “Jangan ada seorang pun shalat 
Ashar selain di Bani Quraizhah," karena 
turun dari kendaraan sebelum tiba di 
Quraizhah berarti mendurhakai perintah 
khusus untuk bersegera. Untuk itu, mereka 
mengkhususkan keumuman perintah untuk 
shalat atau waktunya jika tidak ada uzur, 
berdasarkan perintah untuk itu. 

j? Jlij : Mereka ini mengacu pada 
makna, bukan kata. 

eüS % ijl : Makna; makna sabda, "Jangan 
ada seorang pun shalat Ashar selain di 
Bani Quraizhah," konsekwensinya harus 


4 Ketika pulang dari ahzab yaitu, dari perang khandaq 
(tahun IV Hijriyah) ke kota Madinah, kaum muslimin 
lantas meletakkan peralatan perang mereka. Malaikat 


Jibril pun berkata kepada Nabi, 'Para malaikat belum 
meletakkan senjata. Karena Allah menvuruhmu bertolak 
ke bani Quraizhah, dan aku juga akan ke sana. 


718 








menyegerakan perjalanan menuju Bani 
Quraizhah, bukannya meninggalkan shalat, 
seakan beliau bersabda, “Shalatlah (Ashar) 
di Bani Quraizhah, kecuali jika kalian 
waktu shalat (Ashar) tiba sebelum kalian 
sampai di sana.” Dengan demikian, mereka 
menyatukan dua dalil; dalil kewajiban 
shalat dan kewajiban mempercepat 
perjalanan, hingga mereka shalat dengan 
berkendara, karena jika mereka turun dari 
kendaraan, tentu menentang perintah untuk 
mempercepat perjalanan. 


SAHABAT MUHAJIRIN 
MENGEMBALIKAN PEPOHONAN 
DAN BUAH-BUAHAN KEPADA KAUM 
ANSHAR KETIKA MEREKA SUDAH 
CUKUP KAYA 


HADITS KE-1159 


: tilfr &)l Csfj iiUU Jj j-ii dJjp— 

Si Jj äb j* & Ji v; 

j\2 p&Z j i jp jiiSi (LiüiÖ jüii 

‘AjjiUlj J^iJI ijjlft JS* ^ 5 , 

4 li\ ^ f\ cil? J f f\ ulf ciü 

4JJl Jjij jii j»l r-ia.C-1 col?i t 


Jj Ofe*’ <• 
^ P&& jUJVi 

Jl xlfi. t^Aj 


fLj äi äi elfilt 

aLSÜ Ja Jp&A J*j\ }\ 

(õulil Jdi TO o\ : j 


Telah menceritakan kepada kärni Abdullah 
bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami 
Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
ass berkata; Keti ka orang-orang Muhajirin 
sampai di Madinah dari Mekah tanpa bekal 
sesuatupun ditangan mereka, sedangkan 
orang-orang Anshar adalah pemilik tanah 
dan perabotan, maka orang-orang Anshar 
berjanji kepada mereka untuk memberi 
buah dari harta mereka itu setiap tahun dan 
mencukupi mereka dengan pekerjaan dan 
keamanan. Adalah ibunya yakni ibunya 
Anas, bemama Ummu Sulaim, yang juga 
adalah ibunya Abdullah bin Abi Thalhah, Ibu 
Anas pernah memberi Rasulullah buah 
kurma, laiu Nabi g§ memberikannya kepada 
ummu Aiman pembantu belaiau, yaitu ibunya 
Usamah bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, maka 
Anas bin Malik mengabariku bahwasanya 
ketika Nabi gjj selesai dari perang Khaibar, 
Beliau kembali ke Madinah dan orang-orang 
muhajirin mengembalikan apayangdiberikan 
orang-orang Anshar kepada mereka 
berupa buah-buahan. Kemudian Nabi $3 
mengembalikan kepada ibunya (Anas) buah 
kurmanya dan Rasulullah sü memberi ummu 
Aiman pengganti dari kebunnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Keutamaan memberi (35)) 

..Penjelasan -.-. 

ihif : Jamak ‘adzq, artinya kurma it sendiri, 
atau jika ada buahnya. 

: Pohon-pohon kurma. 
ititi j;: Dari kebunnya. 


719 







HADITS KE-1160 

»•' tl. . „ T? * • 


5» : «AIA (S?J «ioO^-NW 

öj o? sjjjsl ^ Su >^!3 ^ gõii 
5feji sfdi fhj *3* äi Ji j3i 
fLj Äi Ji ^Ji 5§ «U*u jS o^l 

i • - -•? 2{ * ' - -•? sf >,,-•? •- 

cJuuyO j-fcJl Oauh 3 *(>*>’ fl oUafrl 03 

*f 6$\j : jjiš ^ £ õjfll 

JU> 5^13 UUÜ U^j' IfcrfUafrl õij 

4JÜ|3 : JjÄjj lii' (3Ü :JjjL> jjuj oJifr 4Jül 

j\3 Ui' jI <-J&l ŠjiU UUSif Ji 

J<ö <-jIj T* :(_5^lii\ ok^ H :j 4>p-l) 

(u#lj>lll |Ju*j 4Ml 


Anas ase berkata, "Seseorang memberikan 
kebun kurma kepada Nabi jjg ketika 
Bani Quraizhah dan Bani Nazhir dapat 
ditaklukkan. Orang itu berkata, 
"Sesungguhnya keluargaku menyuruh aku 
untuk menemui Nabi g§ laiu meminta apa 
yang telah aku berikan atau sebagiannya." 
Sementara Nabi telah memberikan 
kebun kurma itu kepada Ummu Aiman. 
Laiu, Ummu Aiman datang dan meletakkan 
kain di leherku seraya berkata, "Sekali-kali 
tidak. Demi Zat Yang tidak ada sesembahan 
selain Dia, janganlah tuan berikan kepada 
mereka karena tuan telah memberikannya 
kepadaku." Atau sebagaimana yang telah 
dikatakan. Maka Nabi gj bersabda, "Kamu 
mendapatkan bagian segini." Ummu Aiman 
berkata, "Tidak, demi Allah ." Akhirnya beliau 
, memberikan kepadanya. Perawi berkata, 
"Aku kira dia berkata sepuluh kali lipat atau 
sekitar itu atau sebagaimana yang telah 
dikatakan." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Kembalinya Nabi jg| dari Perang Ahzab (30)) 

-Penjelasan..— 

oS&ŠII: Buahnya sebagai hadiah atau hibah 
untuk beliau bagi-bagikan hasilnya kepada 
para wakil beliau. 

. jliŽJlj £Hil Ji : Beliau mengembalikan 

semua pohon-pohon kurma itu kepada 
mereka karena mereka membutuhkan, di 
samping mereka juga tidak memiliki pohon- 
pohon kurma. 

jJtifa : Aku kemudian meminta beliau untuk 
mengembalikan pohon-pohon kurma itu 
kepada mereka. 

'ŽŠ : Maksudnya jauhilah hai itu. 

Jij: la telah memberikan pohon-pohon 
itu padaku. Ummu Aiman mengatakan hai 
itu menurut dugaannya. 


MENCAMBIL MAKANAN DARI 
DAERAH MUSUH 


HADITS KE-1161 




tdJLc- 41)1 (S?J ^ OrfU 

** * - 

3 &: j\l 

ju> \£\ cJsiil Ui 

cjdljUjUäl 

y ai L* <—>L t • :g« ^ .| ijpj* *-As6" ®V: j 4^yi-\) 


Abdullah bin Mughaffal m berkata, "Ketika 
kami sedang mengepung benteng Khaibar, 
ada seseorang yang melempar wadah kulit 
berisi lemak maka aku melompat untuk 
mengambilnya. Laiu aku melirik ternyata 


720 







ada Nabi jg sehingga aku jadi mälu kepada 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Makanan yang diperoleh dari wilayah 
perang ( 20 )) 


-Penjelasan- 

ojjU: aku bangun dengan segera. 


SURAT NABI KEPADA HIRAKLIUS 
MENGAJAK MASUK ISLAM 


HADITS KE-1162 

ijlä (gJluC' CoA^ — 

1T -i.i 


* iTl-M 1 |- — tl ‘ • < »s- 

cJüJajl :Jb (Ji ‘ jui-j jji 

Y>%=u üf £3 : j\S jjuj iii 

õfj : jll ji> jl jfcj iil ji õ- 

oi *AJ *1^ <U>0 

: d& j 3 !* (ii viir" (4£* Aa3 '^ 

Aj) ^jjl JiJJl lJA |»j3 0^-1 U$A Ji 

•,J • Tr .• > • >'• \.c 1 -t ,•{,«? , ; 

‘oyb 3 &jf* f** <£> 

t, s< ■ -■• - • -r • f: ^ •; 

:JU3 ‘AjJü Jjj U-Jb-lŠ «JäJä Jf \JUL>03 

f*)ä S?^' 1.VA j* U*i <-£1 jÄwl 

(jiJ j,j*Jb-l$ Ui :cJlA3 jjl JUb 

• \* * Sa .1 *T i" * 1 i* ^ t • k * ** 

(AjUSjÕ joJ <AjJü 

< 5 $ j»5 l ^ jju* Jj jl jiü 

ijCÜ* ,#i jii sjjjio ^Jj5” jl! 4-jj iil 

(S ^ & aas yji $ 


ciljilj^iÜ^ J^^:AiC*#jl! 
^ 6 # j- 61? # & ^ jl & > 
i? ji oõäu ^ jj dii:Jtf 

f i ^üji Ji>i? iii;? :jvl Scüjilu j^; 

ijjuj; :jVi (LAjÜib jj cil : j\S jLijOÜ 
j* üj^Oi j^ :JV3 ji 

• • t •' •? -• ^ • • - • >• »,» ic,- 

lP-4 ü' 0* (4^? 

: jl! £äs\! jiS : jl! S cil : jl! ij ^ 
cü : jl! iUi j£j& ÖŠ <J£Z : jl! fi! cil 


l" > * > II. ^ > |J , ^ #> J 

Uf abu AJüüj uUj Jjžaj 


( , 


i^j A ciS :ji! Jbii jj! : ji! ii* 4iJj 

• Jl3 1 ^a 3 jUw? jA li ^j>U J oJuJt 9iA j O 

14a lj*3 J>ii j* (J^^i li il 13 

■J cil iU! iii jjali iii ji! jj! : ji! 5 ii 

^ jfr düib jj :ä jl ji! ^5 

üU-uj jj AjI 3 

5 ^ ji ciiJCj IJ^Jä oli^i (J Cjw J-Jli 

i^i^jjcü! s i? cüj! ciu; Ajul 4 

cliibj ajUT clii ciüj Jfe cil ciu ajUT 
jj cü! fpi^Äi fi jLAjÜÜi «AAlii jt 
fd' ji ciiilij Jijii id fij fijilü 

6? cüj! ji! u jj; i? ji v ü3u ü Jp 

j Jj i iQjL^p i? cijü ^ 

Ja bUJl^l 4jüi UAa*3 U»A A J |0-> 
a) AA9M Art3 J>Jü Ji JUU A*J£ JX> ^|JLj Jc*-i 

iilis 1 S 1 juj^i OUjij S j? cüj! 


721 






C«*£j3 jj^aäJü pl j J jj jj Jjb düJUy i-JjJLftJl 

aižibj £ Ji ÕU# auiTj Jjii 
jjŠSl «ijüiiil cJijž g^jäS jü 

■ ^ o 

■ i 0 ,,"" Ck.ll" >'•", oi J ,„l , 

Jw abu AJÜoj |>f-a,;o u»pU 

p4? Oj^=ü j*J J-£)l tiUaSj 4* 5jl^j 
H & clEjl jji: ji üüLj tsuii 
fc.f j\5 ji aiLj jjj H j^ii ÄjsS 
jvl 51 ? jS viiü S 6 ? cUi-I &š jjsji & 
JS $> fe ci* Ö5 &> jjsli iii 
u^t; cü : jii jj jtf j 2 : jvl liJ 

u <& jj :jil J&J 13 4J»ii$ >š% sSl^ju 

Ž)S lk £ 

jiki J! jSrf jSj j&J* iM ii? j3j 

5*-£Lä ^ ^ Jlj iiÜJ di 
\E5^:jl5 

<e!yÜ jJui^ 4L& 4)1 4)1 V^T 9 ^ 

(Jpj ^ 5f ‘(SÄ ^ 1 ^ 

^51 jp fSc pjjji ,5^ jsja ji 4 ji 

jLili «j^C^i 41 cjj iljcõi Ji3 Jju üi *tfi 
cJjj õjp aji-f Äi dijjJ fjJ; «£3 
y i33i jii cj) õS^jVi pi õdi $ 
dl V j? ,ddj eijipjj? ji 

( 5 j 41 i ui 5 j£il) 4 jjl jl (ÄI 

0^1 cJuSji oUSÄ s;ij3 5 - y ÜU 

cül : j\s «Jiilli^Sj «jae 

*&$&\&\ IäJ :i^p- 55? s 4 ^*^ 


J^U U|£* cJj ui jiJ^ll dJ <iiUt lil^tÜ Ajl 

J^---' 1)1 jollüj 44- 4)1 4)1 

" ‘yi 3 p Äi jž-Sf 


uL t Jl r ij imjr Jl i_jUS" lo 4>j>l) 

(»l^< *dS" |Jl lj)Uõ i_>b£jl Jj>t U Ji 


Hadits Abu Sufyan, dari Ibnu Abbas bahwa 
Abu Sufyan mengisahkan dari mulutnya 
sendiri sebagai berikut, "Pada saat 
berlangsungnya perjanjian damai antara 
aku dengan Rasulullah aku pergi berniaga 
ke negeri Syam. Ketika aku berada di sana, ■ 
ada seseorang yang mengirim sepucuk surat 
dari Rasulullah ^ kepada kaisar Heraclius 5 , 
penguasa agung Rumawi, yang membawa 
surat itu adalah Daihyah Al-Kalbi kepada 
pembesar Bushra*. Kemudian pembesar 
Bushra menyampaikannya kepada Heraclius. 

Lantas Heraclius bertanya, "Adakah di sini 
ada orang yang berasal dari kaumnya 
laki-laki yang mengaku sebagai Nabi ini 
(Rasulullah)?" Mereka menjawab, "Ya." Laiu 
aku dipanggil untuk menghadap Heraclius 
bersama beberapa kawanku dari suku 
Quraisy, kami masuk dan duduk menghadap 
Hiraclius. 

Heraclius lantas bertanya, "Siapakah di 
antara kalian yang dekat pertalian darahnya 
dengan orang yang mendakwakan dirinya 
menjadi Nabi itu?" Abu Sufyan berkata, "Laiu 
aku menjawab, 'Aku/" Laiu aku duduk di 
depan, sedangkan kawan-kawanku duduk 
di belakangku. 

Kemudian dia memanggil penerjemahnya, 
laiu dia berkata kepada penerjemahnya, 
"Katakanlah kepada mereka, bahwa aku 
menanyakan kepada mereka perihal laki- 
laki yang mendakwakan dirinya sebagai 


5 Julukannya adalah Kaisar, raja Romawi. 

6 Hariti bin Abi Syamr Al-Chassani. 


722 



Nabi, 3ika dia berdusta, katakan dia telah 
berdusta." 

Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kalaulah 
aku tidak takut dicap sebagai pendusta, 
sungguh telah kudustai mereka." Kemudian 
Heraclius berkata kepada penerjemahnya, 
"Tanyakan kepadanya, bagaimana 
kebangsaan orang itu di kalanganmu." Abu 
Sufyan berkata, "Jawabku, 'Dia seorang 
bangsawan di kalangan kami.'" 

Dia bertanya, "Apakah dia keturunan raja?" 
Aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya, 
"Pernahkah kalian mengatakannya sebagai 
pembohong sebelum ia menjadi seorang 
Nabi?" Jawabku, "Tidak" Dia bertanya, 
"Apakah orang-orang yang mengikutinya 
dari kalangan pembesar ataukah hanya 
rakyat kecil?" 3awabku, "Hanya rakyat kecil." 

Dia bertanya, "Apakah pengikutnya selalu 
bertambah?" Jawabku, "Mereka selalu 
bertambah." Dia bertanya, "Adakah di 
antara pengikutnya itu murtad karena benci 
terhadap agama yang dikembangkannya?" 
Jawabku, "Tidak." Dia bertanya, "Apakah 
kamu berperang melawannya?" Dawabku, 
"Ya, pernah." Dia bertanya, "Bagaimana 
perjalanan peperanganmu melawannya?" 
Jawabku, "Peperangan kami berjalan silih 
berganti antara menang dan kalah. Kadang- 
kadang kamilah yang menang dan dia yang 
kalah, dan terkadang pula kami yang kalah 
dan dia yang menang." 

Dia bertanya, "Apakah dia pernah ingkar 
janji?" Jawabku, "Tidak, bahkan kami 
sedang dalam masa perjanjian damai, yaitu 
tidak akan serang menyerang dengannya. 
Aku tidak tahu apa yang akan dibuatnya 
terhadap perjanjian tersebut." Kata Abu 
Sufyan selanjutnya, "Demi Allah, tidak ada 
kalimat lain yang dapat kami ucapkan 
selain daripada itu semua." Dia bertanya, 
"Apakah ada orang lain sebelum dia, yang 


mendakwakan dirinya sebagai Nabi seperti 
dia?" 3awabku, "Tidak." 

Kemudian dia berkata kepada 
penerjemahnya, "Katakan kepadanya, 
'Kutanyakan kepadamu tentang bangsanya 
(status sosialnya), maka kalian katakan 
dia termasuk dari bangsawan. Memang 
demikianlah halnya semua para rasul, mereka 
dibangkitkan dari kalangan bangsawan 
kaumnya. Kutanyakan pula kepadamu, 
apakah dia dari keturunan para raja? 
Jawabmu 'tidak', kalau sekiranya bapak dan 
kakeknya yang menjadi raja, tentunya ada 
sangkaan bahwa dia ingin mengembalikan 
kekusaan nenek moyangnya. Kutanyakan 
pula tentang pengikutnya, apakah terdiri 
dari rakyat kecil atau dari orang-orang 
besar? Kamu menjawab 'hanya terdiri dari 
rakyat kecil', memang merekalah pengikut 
para rasul. Kutanyakan pula, pernahkah 
kamu menuduhnya sebagai pembohong 
sebelumnya? Kamu menjawab 'tidak', aku 
tahu, bahwa dia tidak akan pernah berdusta 
kepada manusia, apalagi bedusta kepada 
Allah. Aku tanyakan kepadamu; adakah 
pengikutnya ada yang murtad atau mereka 
membenci agama baru setelah memeluknya? 
Jawabmu 'tidak', memang begitulah halnya, 
apabila iman telah tertanam dalam hati 
seseorang. Aku bertanya kepadamu, 
apakah pengikutnya berkurang? Dawabmu 
'bahkan mereka selalu bertambah', 
memang seperti itulah iman hingga ia 
tumbuh sempurna. Kutanya pula, pernahkah 
kamu memeranginya? Jawabmu 'ya kami 
memerangi, dan peperangan silih berganti, 
terkadang menang dan terkadang kalah.' 
Memang demikianlah halnya, para rasul itu 
selalu diuji. Namun demikian, kemenangan 
terakhir selalu dipihak mereka. Kutanyakan 
pula, pernahkah dia ingkar janji? Jawabmu 
'tidak pernah', memang demikian para rasul 
tidak mungkin ingkar janji. Kutanyakan pula 
kepadamu, adakah orang lain sebelum dia 


723 



yang mengaku menjadi Nabi seperti dia? 
Jawabmu 'tidak', begitulah, kalau ada orang 
sebelumnya yang mendakwakan dirinya 
sebagai Nabi seperti dia, mungkin dia hanya 
ikut-ikutan dengan orang yang sebelumnya." 
Kemudian dia bertanya, "Apa saja yang 
diperintahkanya kepadamu?" Jawabku, "Dia 
menyuruh kami shalat, membayar zakat, 
menjalin tali silaturrahmi, dan menjaga 
kehormatan diri." 

Dia berkata, "3ika yang kamu katakan itu 
benar semuanya, maka tak salah lagi bahwa 
lelaki tersebut adalah seorang nabi. Aku 
tahu bahwa dia akan muncul, akan tetapi 
aku tidak menduga bahwa dia akan muncul 
dari kalangan kalian, sekiranya aku dapat 
bertemu dengannya, saat di sampingnya 
maka sungguh aku akan membasuh kedua 
kakinya. Dan daerah kekuasaannya kelak, 
akan sampai ke daerah kekuasanku ini." 

Abu Sufyan berkata, "Kemudian dia meminta 
surat dari Rasulullah dan membacanya, di 
dalamnya tertulis: 

"Dengan nama Allah yang Maha pengasih 
lagi Maha penyayang, dari Muhammad 
Rasulullah kepada Heraclius pembesar 
Rumawi. Keselamatan bagi orang yang 
mengikuti petunjuk, sesungguhnya aku 
mengajak Anda untuk masuk Islam. Masuk 
Islamlah Anda niscaya Anda akan selamat. 
Masuk Islamlah Anda, niscaya Allah akan 
memberi pahata kepada Anda dengan 
berlipat ganda. Jika Anda menolak, maka 
Anda akan memikul dosa kaum 'arisyiyun. 
'(Hai ahli kitab, marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang 
tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa kita tidak akan menyembah 
kecuali Allah dan tidak kita persekutukan 
dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) 
sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka 
menolak, maka katakanlah kepada mereka: 


"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- 
orang yang berserah diri (kepada Allah) ' 
(Qs. Ali Imran: 64)." 

Setelah dia selesai membaca surat 
tersebut, tiba-tiba terdengar suara heboh di 
sekitarnya. Dia memerintahkan kami supaya 
keluar. Sesampainya di luar, aku berkata 
kepada kawan-kawanku, "Sungguh luar 
biasa urusan Ibnu Abu Kabsyah (maksudnya 
Rasulullah), hingga dia diikuti oleh raja bani 
Ashfar (bangsa berkulit kuning), karena 
itu aku senantiasa yakin bahwa agama 
Rasulullah ^ ini pasti menang, dan akhirnya 
Allah memasukkan hidayah Islam ke dalam 
hati sanubariku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir" (65), Surat: AH 
'Imran (3) Bab: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, 
marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan." (4)) 

-Penjelasan-- 

fkj jto £3 $ lüh ä: 

Dalam rentang waktu peijanjian damai 
Hudaibiyah untuk gencatan senjata selama 
sepuluh tahun. 

:Julukan Kaisar, pembesar Romawi. 

>s'JA plhc : Dia adalah Harits bin Abu Syamr 
Al-Ghassani. 

jt Õiij : Fa’ di sini fasih, lebih fasih 
dari pada dibuang, maksudnya utusan 
Heraklius kemudian datang mencari kami, 
kami kemudian pergi bersamanya hingga 
tiba di tempatnya, utusan itu kemudian 
memintakan izin untuk kami, laiu kami 
masuk menemuinya. 

jjbsjlu : Penerjemah yang mengartikan suatu 
bahasa dengan bahasa lain. 

«!>)»: Jika kami berkata dusta. 

: Kata ini ( kaddzaba ) memerlukan satu 
maful, sementara yang tidak menyebut 
tasydid ( kadzabä ) memerlukan dua maful. 
Kadzabani al-hadits (ia berkata dusta 


724 





kepadaku). Ini termasuk salah satu keunikan 
bahasa. 

õ' : Andai saja mereka tidak 
menuturkan tentang dusta, dan ini tidak baik. 

iükl : Maful li ajlihi atau hai, yaitu adakah 
di antara kalian murtad karena membenci 
agamanya dan tidak suka. 

'JUw : Bergantian, yaitu kadang dia yang 
menang dan kadang kami yang menang. 

il* 44-^3 % : Terjadi peperangan antara 

beliau dengan mereka di Badar, laiu kaum 
muslimin mengalahkan mereka, sementara 
dalam perang Uhud, orang-orang musyrik 
mengalahkan kaum muslimin, dan dalam 
perang Khandaq, kedua kubu ada yang tewas 
namun jumlahnya tidak banyak. 

: Maksudnya berkata dalam hati. Kata 
hari disebut sebagai tutur kata. 

: Menyambung tali kekeluargaan. 

: Menjaga diri dari segala yang 
diharamkan. 

: Mumi. 

jteoj : Dengan kalimat yang menyeru 
menuju Islam; kesaksian tauhid. 

: Para petani. Nabi jgš secara khusus 
menyebut mereka di antara seluruh rakyat. 

Pendapat lain menyebutkan; nisbat 

kepada Abdullah bin Äris, seseorang yang 
diagungkan kaum Nasrani, ia membuat- 
buat banyak ajaran dalam agama Nasrani 
yang menyalahi agama Isa a.s. 

5311.1^ dl ijj^il : Jika kalian berpaling dari 
seruan ini, maka persaksikanlah bahwa kami 
tetap berpegang teguh pada Islam yang Allah 
syariatkan kepada kami. 

'jX jiJ: Sungguh besar. 

il1$ ^1 ^Ijil: Kuniah ayah sesusuan Nabi sg|, 
namanya Harits bin Abdul Uzza. 

j£\ £: Mereka adalah orang-orang Romawi. 


PERANG HUNAIN 

HADITS KE-1163 

lj jljjjs 1 ilCj «jljä 

jj U 4i\j Ü :J13 jg SjUi 4 
Olli ££ &3j <j£-j ^ ÄI j^ äi 


tSjä jfo ^ 1>Ü fAjUf \j 

$ u ^j 5j lj* ££< Su j 

t Jj? <r ^ 1 *^ j 2 ! ^ 

£ jij .jilj äi j^> ^Sji ji JU& 

& 6 jji 

JjO (Aj 

.lilä ^ ^1 ui CjŠ H 5^1 ui : jü 

? - 

AjlPvtfl 


uid ^ CjL \V Ljls^” O 1(3 

Cjli jC Jjjj 


Ada seseorang dari suku Qais yang bertanya 
kepada Al-Bara' 2®, "Apakah kalian kabur, 
wahai Abu Umarah, pada peperangan 
Hunäin?" Dia berkata, "Tidak, demi Allah. 
Tidaklah Rasulullah ^ kabur dari perang, 
akan tetapi yang kabur adalah orang-orang 
yang baru saja masuk Islam dari shahabat- 
shahabat beliau dan orang-orang yang takut 
karena tidak memiliki tameng dan senjata 
laiu datang kepada mereka kaum yang ahli 
memanah, yaitu pasukan suku Hawazin dan 
Bani Nashr di mana setiap kali mereka akan 
melepaskan anak panah laiu membidik 
sasaran hampir tidak pernah meleset. 

Kemudian mereka mendatangi Nabi ^ yang 
saat itu tetap berada di atas baghol beliau 
yang berwarna putih sementara putra paman 
beliau, Abu Sufyan bin Al-Harits bin 'Abdul 


725 





Muthallib, menuntun baghol tersebut laiu 
Nabi terjun berperang hingga mendapat 
kemenangan seraya bersya'ir, "Aku adalah 
seorang Nabi yang tidak berdusta dan 
aku adalah anak dari 'Abdul Muthallib". 
Kemudian beliau mengatur barisan perang 
shahabat-shahabat beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Orang- 
orang yang membariskan teman-temannya, 
laiu turun dari kendaraannya dan minta 
pertolongan (97)) 


..Penjelasan- 

: Mereka yang tidak membawa 
persenjataan yang memberatkan. 

: Hasir adalah prajurit yang tidak 
mengenakan baju besi dan pelindung kepala. 

jlIJ ; Seseorang di antara mereka tidak 
membawa senjata. Isim jilJ disembunyikan. 

£&: Badal dari tfy. 

j^ : Salah satu kabilah Bani Äsad. 

0 

jL$ -üilõ S \ls=u U: Di tanah karena bagusnya 
lemparan mereka. 

lüj : Melempari mereka dengan anak 
panah. 

jjLäli: Maksudnya kaum muslimin. 

: Berdoa kepada Allah memohon 
pertolongan, laiu Allah menolong beliau kala 
melemparkan tanah ke arah mereka. 

H : Aku tidak berkata dusta sehingga aku 
kalah. 


HAD1TS KE-1164 

O £ Ö f 9m * ? J y . i • ^ 

x)?* 3 

jai —jj ^J-C> 4JJl ^*0 4X )l ^^ijj 

fJuj Ä Äi 4JJI 5£=J :JÜ3 


£ jdij *3* &\ cJvj ižJj 


j£j o-i 50: 5p di: 

(f£=ajjš ij õi^>- J*jy 


. 7 ■; .-ž * S , 


Hadits Al-Barra', ketika itu seseorang dari 
Qais bertanya kepadanya, "Apakah kalian 
melarikan diri dari Rasulullah $$š pada perang 
Hunain?" Al- Barra' menjawab, "Adapun Nabi 
beliau pantang melarikan diri. Ketika itu 
Hawazin adalah para pemanah ulung, ketika 
kami menyerbu mereka, mereka kocar- 
kacir sehingga kami tergiur mendapatkan 
ghanimah dan gantian kami yang dihujani 
dengan anak panah." Kulihat Rasulullah di 
atas bighalnya yang putih, dan Abu Sufyan 
bin Al-Harits memegang kendalinya sedang 
Nabi sambil berseru, "Aku Nabi yang tiada 
dusta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Dan (ingatlah) 
peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu 
menjadi congkak karena banyaknya 
jumlahmu ." (54)) 


-Penjelasan.. 

Již fJ: Tidak lari, tapi tetap bertahan, dan ikut 
bertahan bersama beliau empat orang; tiga 
dari Bani Hasyim dan seseorang dari selain 
mereka; Ali dan Abbas berada di hadapan 
beliau, Abu Sufyan bin Harits memegang tali 
kekang, sementara Ibnu Mas'ud berada di 
samping beliau. 

lyiisJl: Mereka kalah. 

: Kami jatuh. 

uMillS : Maksudnya mereka dihadang 
Hawazan. 


726 









PERANG THAIF 

HADITS KE-1165 

i 5 • i i • ^ * i | ® ^ ^ ® ««* 

UJ :J15 4JJ1 -UC iioO^-\\"\0 

uiuUaJl jüJgj aJL& 4)1 4)1 J^gj 

ÄI pii* 0} UI : jlš (liii* 1^44 j?} 

.sj; JiSj Sj 4 J& :ij 3 iJj JS 3 
jL^Ü «gj& gisäi jp ijj&f: jül JÜ 5 
Äi ;iä ji tä 5Jiili ui jül £13*. 
jdij^ÄiJ^^iõU^ 

(<_jiUaJt <_jU 0*\ :<_5j\iil i_jbS" Tl :j JJjlidl gjf-^O 


Abdullah bin 'Amru berkata, "Ketika Rasulullah 
mengepung Thaif, dan beliau sama sekali 
belum memperoleh hasilnya, beliau berujar, 
'Besok kita insya Allah pulang.'" Ucapan 
Nabi ini memberatkan mereka sehingga para 
shahabat berujar, "Apakah kita akan pulang 
dan tidak menaklukkannya?" Abdullah bin 
Amru adakalanya berujar dengan lafal, "Kita 
akan pulang." Maka Rasulullah berkata, 
"Teruslah kalian menyongsong peperangan." 
Para shahabat pun terus berangkat dan 
mereka memperoleh luka-luka. Kata Nabi, 
"Besok insya Allah kita pulang." Ucapan 
Nabi ini menjadikan para shahabat kagum 
(sebagai pelipur lara), maka Nabi tertawa. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Thaif (56)) 


-Penjelasan- 

«JjlfiJI jdlj *£z lil jäi j iU-13 : Saat itu 
Tsaqif sudah memperbaiki benteng mereka 
dan membawa masuk keperluan selama satu 
tahun. Saatmereka kalah dari Authas, mereka 
masuk ke dalam benteng dan menutupnya. 

\Sli : Para ahli sejarah perang 

menyebutkan, mereka melempari kaum 


muslimin dengan paku-paku besi yang 
dipanaskan, juga menghujani anak panah 
hingga mengenai suatu kaum, Rasulullah 
|jg kemudian meminta pendapat Naufal bin 
Mu’awiyah Ad-Daili, ia berkata, "Mereka 
adalah serigala di dalam sarang, jika kau 
menghampirinya, kau mengambilnya, dan 
jika kau membiarkannya, ia tidak akan 
membahayakamu.'’ 

jj&: Kami kembali. 

J&jt jc. : Berangkatlah pada pagi hari 
untuk berperang. 

: Mereka terkena luka-luka karena 
musuh menghujani anak panah ke arah 
mereka dari atas benteng-benteng, sehingga 
panah-panah musuh menjangkau mereka, 
sementara panah-panah mereka tidak 
menjangkau musuh karena musuh berada 
di atas benteng. Melihat situasi seperti ini, 
mereka memutuskan kembali. 


MELENYAPKAN BERHALA-BERHALA 
Dl SEKITAR KA*BAH 

HADITS KE-1166 


liisi 2)1 lyuJ» jj 4)1 xs- dõ.A>-\\V\ 

j>j fLj xSs. ÄI ^Sll ji-S : jl3 

sjx) Jjuftš <L*a3 aSLjSU XjfŠi Jl 

(J^l^l jAjj J^l *l?0 «••££ CŠ. 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Nabi 
2g masuk ke Ka'bah yang ketika itu berisi 
360 patung, laiu beliau menusuk dan 
menghancurkannya dengan menggunakan 
tongkat yang ada di tangan beliau seraya 


727 







berkata, 'Telah datang kebenaran dan 
sirnalah kebatilan' (Al-lsra': 81)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezalimari’ 
(46), Bab: Apakah boleh memecahkan guci 
yang di dalamnya ada arak (32)) 

.Penjelasan. 

UÜ : Batu. Di masa Jahiliyah, mereka 
memasang batu ini, mereka jadikan berhala 
yang mereka sembah. 

\&£u : Mencocok berhala-berhala. 

Jtdl Jij: Kebatilan binasa dan lenyap. 


PERDAMAIAN HUDAIBIYAH 


HADITS KE-1167 


jj-j U :J13 «ojlft Jt *13*31 

c <u .vj>.viil JaI jjuj 4&I 4ll 

.4ii jül fbj 

: ^ J01 jlži 

4U Ai 4ii teol ažf üf u 

3*4 > ^ jt jp ^ jdij 

; yLi gSJÜi 


* * i ^ ^ 


4-3 & 61^)1: Jlü £>Ul oOf U 

li* kJiS v_>Vj "\ :jtLa)l 4jbS” or ^jUÜI A^-p-t) 

(O^* U 


Rasulullah", maka kaum Musyrikin berkata, 
'Jangan kamu tülis "Muhammad Rasulullah", 
sebab seandainya kamu seorang rasul tentu 
kami tidak akan memerangimu.' Maka beliau 
berkata, kepada Ali, 'Hapuslah.' Maka Ali 
berkata, 'Aku tidak mau menjadi orang 
yang menghapusnya.' Maka Rasulullah ^ 
menghapusnya dengan tangan beliau. Laiu 
beliau membuat perjanjian dengan mereka, 
yang isinya beliau dan para shahabat boleh 
memasuki kota selama tiga hari dan mereka 
tidak memasukinya kecuali dalam keadaan 
pedang-pedang mereka ditutupi (dalam 
sarung). Mereka bertanya kepada beliau, 
'Apa maksudnya menutupi senjata?' Maka 
beliau menjawab, 'Dimasukkan ke dalam 
sarungnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perdamaian" (53), Bab: 
Bagaimana jika tertulis ini perjanjian fulan 
bin fulan (6)) 


-Penjelasan .. 

Ljji-I : Sebuah perkampungan yang tidak 
terlalu besar, nama ini diambil dari nama 
sebuah sumur yang ada di sana, tepatnya di 
dekat Masjid Syajarah. 

: Perjanjian damai gencatan senjata di 
antara mereka selama sepuluh tahun, satu 
sama lain saling memberi jaminan aman, 
dan Rasulullah žg kembali pada tahun itu 
(tidak diperkenankan menunaikan umrah). 

gdjt lijji- ju S): Adanya kaum Quraisy 
mensyaratkan demikian untuk menandakan 
perdamaian, agar mereka (kaum muslimin) 
tidak dikira masuk Makkah secara paksa. 


AI-Bara'binAzib ^ berkata, "Ketika Rasulullah 
j® mengadakan perjanjian damai dengan 
penduduk Hudaibiyah, Ali bin Abu Thalib 
adalah juru tülis (sekretäris) yang menulis 
surat perjanjian yang dibuat di antara mereka, 
dalam ikrar itu dia menulis "Muhammad 


HADITS KE-1168 


«•» 

ilS; . •'> > • \ • - ^.S-r - • T f.S 

:JU9 j»U3 Ui :Jb 

Uil SJl>\ 


728 









aJLC. 4jjl 4jül 

G : jlÜ «oUalU ilc- pUcd «GJõUJ 

: Jl«3 Jiplill Jp j<wAj JjU Jp \Ul 4LÜ» 3j**j 

jGJl 4 jLfiaSj #i 4 U5Uä : jül j? 

4©J» 15 J3 :JVl j? :J15 

üdi $ :jui uil; äi tfj 

y£ jjjdvl ilj äi ^4 äi 4 ä ji 


4Ü3l ^IJJ j\l U Ji-o D JUa«^^žsw £)l Jl 

«•£ ^ "J- ^ 

äi jjj äi jjLj ä: jiil ijdLj aIp 

,J-L 4A3l Jj-jj IaVJäs c^Jjl Sjj** cJj^d l-ul 

g ^ jül \a>t jij^i jp fLj äi 

,LG:jU?jÄ^ljfäl j^j 

UjA > - ljL \A :4j^I oa i<3 a^>1) 


Hadits Sahal bin Hunaif dari Abu Wa'il, 
dia berkata, "Kami terlibat dalam perang 
Shiffiin laiu Sahal bin Hunaif berkata, 'Wahai 
sekalian manusia, berhati-hatilah kalian 
dengan diri kalian. Sungguh kami pernah 
bersama Rasulullah šg pada hari Perjanjian 
Hudaibiyah. Seandainya saat itu kami 
berpendapat untuk perang pasti kami sudah 
berperang hingga datang Ümar bin Al- 
Khaththab seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
bukankah kita berada di atas kebenaran 
sedangkan mereka di atas kebatilan?' Beliau 
$$ menjawab, 'Ya, benar.' Laiu dia bertanya 
lagi, 'Bukankah siapa yang gugur di antara 
kita akan masuk surga sedang orang yang 
tewas dari mereka akan masuk neraka?' 
Beliau 3 g§ menjawab, 'Ya, benar.' Ümar 
bertanya, 'Laiu atas dasar alasan apa kita 
menimpakan kehinaan dalam agama kita ini, 
apakah kita akan pulang sedangkan Allah 
belum memutuskan perkara antara kita dan 


mereka? 7 Maka beliau menjawab, 'Wahai 
putra Al-Khaththab, aku ini Rasulullah dan 
Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan 
aku selamanya.' Kemudian Ümar mendatangi 
Abu Bakar laiu mengatakan seperti yang dia 
katakan kepada Nabi šg. Maka Abu Bakar 
berkata, 'Beliau itu Rasulullah dan Allah 
sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan beliau 
selamanya.' Maka kemudian turunlah surah 
al-Fath laiu Rasulullah jg membacakannya 
kepada Ümar hingga akhir surat. Laiu 
Ümar bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
(keputusan) ini tanda kemenangan?' Beliau 
menjawab, 'Ya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jizyatt' (58), Bab: Telah 
bercerita kepadaku Abdan (18)) 

-Penjelasan- 

cji & : Kala ia melihat 

sebagian di antarasahabatAli tidak menyukai 
tahkim. 

V^4\ : Terkait imbas ijtihad masing- 
masing kubu di antara kalian untuk saling 
serang. 

SiSJl ^k*i: Kerendahan. 

güiil VjjL cJju : Maksud kemenangan yang 
disebut dalam surah ini adalah perjanjian 
Hudaibiyah. 

: Sahal memberitahukan kepada 
mereka yang berada di Shiffin terkait 
peristiwa Hudaibiyah yang kala itu sebagian 
besar kaum muslimin tidak suka terhadap 
perjanjian yang dibuat, namun demikian 
perjanjian ini menimbulkan banyak sekali 
kebaikan. Terbukti, pandangan Nabi jjjg 
terkait perjanjian ini lebih sempurna dan 
lebih baik dari pendapat mereka untuk 
melancarkan serangan. 


729 






PERANG UHUD 


HADITS K.E-1170 


HADITS KE-1169 

t4JL£. 4jjl ij&j Xjum jt 

{Lj g* Äi & & $ 

"/• * 

(Jp G** ,£ f Aj tAJ U &ljij O^vmSj jjuy 

«f SJI j-Ju ^SLlsi VÖA <tü?b ci& 1 Ü 5 
‘« 3 ^ ^ll Jüjj Sl £5)1 5 l oi; l5ii 2 |Pj 

j ^ ^ 

ö* 1^1 -* *«* /I ^ Ö*" •* 4 f* |^« *«* * | 
|^> cwUj jUp AZ3j>\3 OJi>l 

pi 

(«. hjJ I ,-J i_j\j Ao <_A^T 01: j tfiiliJl 


Sahl bin Sa'id ditanya seseorang mengenai 
luka yang pernah diderita Rasulullah šgdalam 
pertempuran Uhud, maka dia menjawab, 
"Rasulullah jg terluka, gigi geraham patah, 
dan topi baja yang beliau kenakan juga 
pecah. Laiu Fathimah binti Rasulullah $g 
membersihkan darah beliau, sedangkan Ali 
menyiramkan airdari perisai. Ketika Fathimah 
melihat darah semakin bertambah banyak 
keluar, dia mengambil potongan tikar laiu dia 
bakar hingga menjadi abu, kemudian abu 
tersebut diletakkan di atas luka beliau hingga 
darahnya berhenti keluar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "JihacT (56), Bab: 
Mengenakan helm perang (85)) 

-Penjelasan- 

<Zui\ oliAj: Pelindung kepala. 

AÜjit jli: Menutup Inka dengan abu. 

lÜHiHj : Akhirnya darah berhenti 
mengalir. 


? 'Z ,> •„ • i. • - > • , 

tjo :Jb iyuyj» 'jt 4 JJ\ 

La) tS^ 4Ul (Ji yiaj\ 

''iil ) * 4 *' i# ^ 4 f^ ^ ^ 0 “ ** ^ fi II o* 

jftjjl *Um*J jäj toj^U A-Äj3 <aUu il ^4 

Sl Uk*} : Jife 

(ÄÄ 

(C)t»JI jjl UjA»- <_Aj oi 1*: j 


Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sepertinya 
aku melihat Nabi jg sedang bercerita tetang 
seorang Nabi di antara para nabi yang 
dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah- 
darah sambil beliau mengusap darah yang 
mengalir dari wajah beliau laiu bersabda, 
'Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka 
orang-orang yang belum mengerti."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


ALLAH SANGAT MURKA 
KEPADA ORANG YANG DIBUNUH 
OLEH RASULULLAH 


HADITS KE-1171 


Jb :Jb 4ii\ Yjijb 'j\ vioaa— \m 


) C ** ? I *** ^ 4 *| J ** «** il ^ / 

Ij JU j A»JLP 4JJl <Ull 

tl| ji-?ž 1P** 5 jp Ä' 

äi j* äi &I; jij jp äi 

jU)l jJuiy ^JlC> 

i_»Lot L> <_Aj tl :^SjUil 11 :j AjfjiX) 

(a»-\ pjj fj* jj—y aJlC. 4Ut 


730 






Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah 
M bersabda, "Allah sangat marah terhadap 
suatu kaum yang melakukan perbuatan 
ini terhadap Rasulullah Dan ketika itu 
beliau sambil menunjuk gerahamnya 7 yang 
patah. Dan beliau juga bersabda, "Allah 
sangat marah terhadap orang yang dibunuh 
Rasulullah dalam perang fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Luka yang diderita Nabi pada Perang 
Uhud (24)) 


-Penjelasan- 

: Gigi sebelah kanan-bawah. 

: Gigi yang ada di samping gigi sen di 
sisi kanan dan kiri, setiap orang memiliki 
empat gigi ini, dan yang mematahkan gigi 
Rasulullah jjjg ini adalah Utbah bin Abu 
Waqqash. 


GANGGUAN YANG DIDERITA NABI 
DARI KAUM MUNAFIK DAN MUSYRIK 


HADITS KE-1172 

£gi)l jl ižyuuj* jjj 4Jdl 

: j\l ii tJLjji ä 

Aju2a * Ä tge jjj?- (*=*4* 

t< »$i cJwil iii ^ ^ £ 

aIe äi ^ ^ji ^ ftpS 

^Lil UVj aJ^S* jo Jp aJLLj jJu«3 

I^J :Jll £ bt jJ j&l H 

4^ Jj-Jj Jp {+***! S&5 ** 


7 Oran , 

bin Abi Waqqash. 


Nabi ialah, Utbah 


j* ^ ^ ^ äi ^ 

£3^3 C*>jia3 c<uJp\3 

JÜ iSü edi. $)? : j« p 
Sjiai j? 5j>; i}Si§ : j\i ižS i\ ^1* 
£)\j tilllc- j^Ill ju Äj[?CL»Ja aJd3l til3i 

, • C+\>, ' • J*,*, S-*> • , * 

JjJ 4*Afi) <l_ÄJc* JjJ A*jalj (d^ -U 


^jjljš : j\l a3u3a jüil £jUL 3I ifrj Luu 

■f ** •*,» ^ ^ ^ ^ •" ® • 11 1 ’ il *” t? 

4ÄJI *xfr £jAJI col^ aJU «Ju j 

jJü u4i5 «-41231 jJuj ^ äi 

Jc jjf li) <_iU tA »_jbS" t :j (jjlivJi 

(<G^Lo <Jlc ju. ii pj U^». j \ jjj J-ail 


Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa Nabi 
^ shalat di dekat Ka'bah sementara Abu 
]ahal dan teman-temannya duduk di dekat 
beliau. Laiu, sebagian mereka berkata 
kepada sebagian yang lain, "Siapa dari 
kalian yang dapat mendatangkan isi perut 
(jerohan) unta milik bani fulan, laiu ia letakkan 
di punggung Muhammad saat dia sujud?" 
Maka berangkatlah orang yang paling celaka 
dari mereka, ia laiu datang kembali dengan 
membawa kotoran unta tersebut. Orang itu 
lantas menunggu dan memperhatikan. Maka, 
ketika Nabi ^ sujud kotoran itu ia letakkan di 
punggung beliau di antara kedua pundaknya. 
Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak 
bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku 
bisa mencegah!" 

Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya, 
"Laiu mereka pun tertawa-tawa dan saling 
menyindir satu sama lain sedang Rasulullah 
jj§ dalam keadaan sujud, beliau tidak 
mengangkat kepalanya hingga datang 
Fathimah. Fathimah laiu membersihkan 


731 






kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu 
baru Rasulullah |jg mengangkat kepalanya 
seraya berdoa, *Ya Allah, aku serahkan 
(urusan) Quraisy kepada-Mu.' Sebanyak tiga 
kali. Maka doa tersebut membuat mereka 
ketakutan." 

Abdullah bin Mas'ud meneruskan, "Sebab 
mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan 
di tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi jg 
menyebut satu per satu nama-nama mereka, 
'Ya Allah, aku serahkan (urusan) Abu Dahal 
kepada-Mu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin 
Rabi'ah, Al-Walid bin 'Utbah, Umayyah bin 
Khalaf, dan 'Uqbah bin Abu Mu'aith.' Dan Nabi 
$3 menyebut yang ketujuh tetapi aku lupa." 
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sungguh aku 
melihat orang-orang yang disebut Nabi 
tersebut, terbantai di pinggiran lembah Badar 
(dalam Perang Badar)." 

(HR. Bukhari, Kilab: "Wudhi/' (4), Bab: 
Apabila diletakkan kotoran di atas punggung 
orang yang shalat, maka shalatnya tidak 
batal (69)) 

-penjelasan- 

s5 : Mereka beijumlah tujuh orang yang 
setelah itu didoakan keburukan oleh Nabi jg. 

^: Kulit yang di dalamnya ada anak hewan, 
sama seperti placenta bagi manusia. 

jjyr : Bisa untuk mudzakkar dan mu’annats, 
jamaknya juzur, artinya untayangdisembelih. 

Jl \: Uqbah bin Abu Mu’ith, ia bergegas 
seorang diri laiu mempercepat peijalanan. 
Uqbah adalah yang paling celaka di antara 
kaum Quraisy meski di antara mereka ada 
Abu Jahal, karena ia lebih kafir dan menyakiti 
Rasulullah jgjj Kaum Quraisy sama-sama 
kafir dan merestui kekafiran, namun Uqbah 
memiliki satu hai yang membuatnya berbeda 
dengan kaum Quraisy, yaitu melaksanakan 
tindakan keji menyakiti Rasulullah $||g, 
sehingga ia menjadi orang Quraisy yang 


paling celaka. Untuk itulah kaum Quraisy 
dibunuh dalam peperangan, sementara 
Uqbah dibunuh secara terpisah dengan cara 
diikat dan dijadikan sasaran panah. 

bei ^ 3Š Jj: yaitu andai aku punya kekuatan, 
atau kata 1^1 adalah jamak dari kata , andai 
aku (Abdullah bin Mas'ud) punya kekuatan, 
tentu aku singkirkan kotoran-kotoran itu 
dari punggung Rasulullah Ia mengatakan 
seperti itu karena di Makkah ia tidak punya 
kerabat, karena dia adalah orang Hudzali dan 
sekutu, sementara para sekutunya saat itu 
orang-orang kafir. 

Jp jU-LJu : Maksudnya mereka saüng 
menuduh satu sama lain melakukan hai 
tersebut 

: Fathimah kemudian membuang 
kotoran yang dilemparkan orang paling 
celaka di antara kaum Quraisy (Uqbah bin 
Abu Mu'ith). 

j&y* edi jLjifi : Binasakan orang-orang kafir 
Quraisy, atau orang-orang yang namanya 
disebut Nabi jgg setelah itu, ini kata umum 
namun maksudnya khusus. 

Üxk \y %: Mereka menduga. 

: Dikabulkan, istajabadan ajaba artinya 
sama, adanya mereka meyakini doa Nabi 
terkabul karena berada di tanah Haram, 
bukan karena doa Nabi 3 ^ sendiri. 

ü jeill: Dengan membuat maf ui, yaitu Nabi 
menyebut nama mereka satu persatu. 

: Jamak shari', artinya mashru', sebagai 
maf ui kedua kata ditj. 

: Sumur sebelum ditutup, atau sumur 

kuno. 

jii : Dengan jar sebagai badal dari kata- 
kata jenazah mereka dilemparkan 

ke dalam sumur dimaksudkan untuk 
merendahkan kedudukan mereka, agar bau 
busuk mereka tidak mengganggu orang, dan 
mereka tidak dikubur. 


732 





HADITS KE-1173 

&\fc> .Xi|\E 

Ja J ^Lfr 4jjl ^jlU cJli Lgjt «jLL«J 

Jtf : JÜ oi{ £ ^ Sžf gi jf 

cuJü U JLu«i 5^ t c ^üJ VJõ tiJUp Cwij 

*1 *i ?- tc > i. --'jr-t, .J*t 

lT <^ uj p4~? 

ÕJjfu jl'^4 fB fk & g) j« 
= Ki jiüi fä ,gj.j £ 4 cilaiiS 

õIä^j Üt bü (^Ij cotsji «uJlüill ^13 

jjsol «v£i bü oj£I «^Sif JJ 
gaj Uj iü <2Uj! jjl Jj äi %\: jül 

& JjiisJ jd-i (iu; jiii ^ Jij «alt 
p .jj& fLl jd-l <UiU JiSlil jL^ ci* 

il ci* Uli ÕU$ jul U :jli 

üil J* *g\ jül *$iiSl 

y rt-üf if *1^14 ii >jf £ :fLj 

Wm«* Aj >i|ysu) i 4JJ| JLOU 

|»žoA^t Jli l jj i—»U V *->J c-jLS" o^ :j lüjVvyJI 

(»v«....." j ä£=u^jl)j 


Aisyah radliallahu 'anha, istri Nabi jgg bercerita 
kepadanya bahwa dia pernah bertanya 
kepada Nabi jgj, "Apakah baginda pernah 
mengalami peristiwa yang lebih berat dari 
kejadian perang Uhud?" Beliau menjawab, 
"Sungguh aku sering mengalami peristiwa 
dari kaummu. Dan peristiwa yang paling berat 
yang pernah aku alami dalam menghadapi 
mereka adalah ketika peristiwa al-'Aqabah, 
saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu 
'Abdi Yalil bin Abdu Kulal agar membantuku 
namun dia tidak mau memenuhi keinginanku 


hingga akhirnya aku pergi dengan wajah 
gelisah dan aku tidak menjadi tenang 
kecuali ketika berada di Qarnu ats-Tsa'aaiib 
(Qarnu al-Manazil). Aku mendongakkan 
kepalaku ternyata aku berada di bawah 
awan yang memayungiku laiu aku melihat 
ke arah sana dan ternyata ada malaikat 
Uibril yang kemudian memanggiiku seraya 
berkata, "Sesungguhnya Allah mendengar 
ucapan kaummu kepadamu dan apa yang 
mereka timpakan kepadamu. Dan Allah 
telah mengirim kepadamu malaikat gunung 
yang siap diperintah apa saja sesuai 
kehendakmu." Maka malaikat gunung 
berseru dan memberi salam kepadaku 
kemudian berkata, "Wahai Muhammad." 
Maka dia berkata, "Apa yang kamu inginkan, 
katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku 
timpakan kepada mereka dua gunung ini." 
Maka Nabi ^ bersabda, "Tidak. Bahkan aku 
berharap Allah akan memunculkan dari anak 
keturunan mereka orang yang menyembah 
Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu apa pun " 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang di antara kalian 
mengucapkan õmin dan malaikat berada di 
langit (7)) 


.-.Penjelasan- 

: Di Mina. 

jbfj jc: Mengarah ke depan, maksudnya aku 
pergi tak tahu kemana karena sangat bingung. 

v-JUill Cij»: Miqat penduduk Najd, juga disebut 
Qamul Manazil, terletak sejauh perjalanan 
sehari semalam dari Makkah. 

iiüS jlü : Seperti yang dikatakan Jibril, atau 
seperti yang kau dengar dari Jibril. 

: Dua gunung Makkah; Abu Qubais 
dan gunung satunya lagi di hadapannya; 
Qaiqa’an, disebut seperti itu karena bebatuan 
gunung ini keras. 


733 






HAD1TS KE-1174 

1 * ' S -A 


Jj*j o-Uj*- lioJ^-NNYl 

olj oaüJi joL; fLj ^ äi J* 

‘ " t? " 0 i li. !? !- -r, sf jj * » . , * * 

C>*ji jj eol jA :JLaJ (Aam^I Cm4^ 

OmaJ Lä AJÜl jj 

V^d i>* ' : Ji—l'j jlfcl-l cjUS” OT :j (jljUtJl 1) 


Jundab bin Sufyan menceritakan bahwa 
Rasulullah šg ikut terlibat dalam berbagai 
peperangan di mana järi jemari beliau terluka 
mengeluarkan darah. Maka kemudian beliau 
bersya'ir, "Tiadalah kamu melainkan seujung 
järi yang berdarah, dan di jalan Allah ada 
sesuatu yang kamu peroleh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "3ihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Barang siapa yang tersungkur di 
jalan Allah (9)) 


-Penjelasan- 

aaULüi jaki £ • Di salah satu peperangan, ada 
yang menyebut perang Uhud. 

c4*S: mengeluarkan darah. 

>f4f3 S/J oJi j* : Kau tidak lain hanya järi 
yang disifati dengan sesuatu, selain sifat 
mengeluarkan darah. 


HAD1TS KE-1175 


«Uf. äiul jLi-j ojUc> v£«ja»--\wo 
fö «jäij Joil :JV 5 

üä C :cJüä .!/ o;l« i&J jf ^ 

‘4 fJ JJ 5jž=j õf jijV jj 

fe j* ÄI j/il &J jf & ejjl 
(jl Uj äSlj ü JC, lil jJjij 


*->U \ »)»— 1 V >—>bS” ”1® :(j Aa-^i-i) 

tundub bin Sufyan berkata, "Rasulullah jg 
pernah mengalami sakit, oleh karena itu 
beliau tidak kuatbangununtukmelaksanakan 
shalat selama dua atau tiga hari, maka 
seorang perempuan datang kepada beliau 
laiu berkata, "Ya Muhammad, aku berharap 
mudah-mudahan setanmu betul-betul 
telah meninggalkanmu. Telah dua malam 
atau tiga malam aku tidak melihatnya 
menghampirimu. Maka Allah Azza Wa Jalla 
menurunkan ayat, 'Demi waktu Dhuha, dan 
demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu 
tiada meninggalkanmu dan tiada benci 
terhadapmu.' (Adh-Dhuha: 1-3)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Adh- 
Dhuha (93), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Ahmad bin Yunus (1)) 

.Penjelasan. 

fij : Untuk shalat tahajud. 

žfjjl oiifi: la adalah Aura binti Harb, saudari 
Abu Sufyan, dialah wanita pembawa kayu 
bakar, istri Abu Lahab. 

(mendekati), fPil muta’addi 
(transitif), seperti disebut dalam firman 
Allah ass; f/JÜl IjJjiS Sfj, sementara qaruba 
adalah fi’il lazim (intransitif), qaruba asy - 
syaVu (sesuatu mendekat), qaribtuhu (aku 
mendekatinya), yang terakhir ini muta’addi 
(transitif). 

: Dhuha adalah waktu ketika matahari 
terangkat tinggi atau siang hari secara 
keseluruhan. 

IS) : Saja artinya tenang dan bertahan. 
Diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, 
Dhahhak dan Ibnu Zaid, saja artinya tenang 
hingga gelap gulita. 


734 








(äcSj U : Allah tidak memutuskan hubungan 
denganmu laksana orang melepas 
kepergian seseorang. Ada yang membaca 
wada'a (tanpa tasydid), artinya Allah tidak 
meninggalkanmu. Tawdi’ adalah kata yang 
dilebih-lebihkan dalam melepas kepergian 
seseorang, karena orang yang melepas 
kepergianmu seraya berpisah, ia benar- 
benar meninggalkanmu. 

JjUj : , Az-Zajjaj menafsirkan, Allah 

tidak membencimu, Allah tidak menyebut Uj 
untuk menyelaraskan bagian akhir ayat- 
ayat. 


CARA DAKWAH NABI DAN 
KESABARANNYA MENGHADAPI 
GANGGUAN KAUM MUNAFIK 


HAD1TS KE-1176 


> 

4)1 & jJjŠW 51 tjjj g üc\ 

1 itä *S. <j£i 4i£ dji> ^ j&y *2* 
Ä «*5 6 ? &d feja JsjVj £$3 
«3® ci 4 ®^ ci 

<P*j* 5*5 P 

iAjJJi} «gis$\ < jg^Ji} 

j ^ . 

I * '"Il * «•» 'l • » " ^ ^ ^ • * V 

cjb (>? sž ^ ^ f4?i) 

Uli O^ljj J? 4)1 ju£ 

U|G^ ^$55^1# J? «£tit 4^ 
^J 1 jdli i#Ö S :jvs JL5 
jah* j# jlj js £& äi 

5 ; 431 jul jlpl f*2* 4)1 jl 

Oi Ä ^ S ipi l«f = 5 # gl 


j, 


^-313 4 Jjij u 5« 

j\i aJl& il* j*J (Jl 


• -» =. 


4 Ui tl UÜ «441? 4 Ulftl :Uljj ji 
J*- %i|3 5J^!3 jjXlii 
fLj 4i£ äi &> ^fli 435 fil f 5 ? 

• * " I- ??- ö- J '*i" * si • * * 

# ***- Jp tr° <£*■ ***« ^ ^ 4 -^ 

j??j\šc;£2fJi4d 4 ? : jvS oSCfr 
uÄfri Jvi il5j ijJ* J\l qi 4)t õle Jujj 


4)13Ua*f juJ 4 JI 3 I .^ 1 } 4)1 jjlj G ilfr 


Jp jõi JaI ^L^sl jjüj (jjjJl 

-u? -*<.1 5 - i s T' r >'1 - ti *?•■' - ->'■ >• * t ~* \ \ 

liUi 4)1 ij Uid AjUaaJü <jj_ ^a ju3 jt 

Aj J*9 tXüii <i2UJu (3 jw« 4JUafrl «.541 

j v ' : ii lSj^' 


Usamah bin Zaid menceritakan bahwa 
Nabi mengendarai keiedai milik beliau. 
Di atasnya ada pelana bersulam beludru 
Fadakiyah®, sementara Usamah bin Zaid 
membonceng di belakang beliau ketika 
hendak menjenguk Sa'ad bin 'Ubadah di 
Bani Al-Harits Al-Khazraj. Peristiwa itu terjadi 
sebelum Perang Badar. Beliau kemudian 
berjalan hingga melewati suatu majelis 
yang di majelis tersebut bercampur antara 
kaum Muslimin, orang-orang musyrik, para 
penyembah patung, dan orang-orang 
Yahudi, dan dalam majelis tersebut terdapat 
pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan 
Abdullah bin Rawahah. 


8 Sebuah kota yang terletak agak jauh dari kota Madinah, 
berjarak sekitar dua hari perjalanan. 


735 




Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu hewan 
kendaraan, Abdullah bin Ubay menutupi 
hidungnya dengan selendang sambil berkata, 
"Dangan mengepuli kami dengan debu." 
Kemudian Nabi mengucapkan salam 
kepada mereka laiu berhenti dan turun. Nabi 
M mengajak mereka menuju Allah sambil 
membacakan AI-QuKan kepada mereka. 

Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada 
beliau, "Wahai saudaral Sesungguhnya apa 
yang kamu katakan tidak ada kebaikannya 
sedikit pun. Bila apa yang kau katakan itu 
benar, maka janganlah kamu mengganggu 
kami di majelis ini, silahkan kembali ke 
kendaraan Anda, laiu siapa saja dari kami 
mendatangi Anda, silahkan Anda bercerita 
padanya." 

Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai 
Rasulullah, bergabunglah dengan kami di 
majelis ini karena kami menyukai hai itu." 
Maka Kaum muslimin, orang-orang musyrik, 
dan orang-orang Yahudi pun saling mencac? 
hingga mereka hendak saling menyerang. 
Nabi $š terus menenangkan mereka hingga 
mereka semuanya diam, kemudian beliau 
naik kendaraan hingga masuk ke kediaman 
Sa'd bin 'Ubadah, laiu beliau bersabda, "Hai 
Sa'd! Apa kau tidak mendengar ucapan Abu 
Hubab?" maksud beliau tentang ucapan 
Abdullah bin Ubay. Beliau bersabda: "Dia 
telah mengatakan ini dan ini." 

Sa'ad berkata, "Maafkan dia wahai 
Rasulullah dan berlapang dadalah 
kepadanya, demi Allah, Allah telah memberi 
Anda apa yang telah diberikan pada Anda. 
(Dahulu) penduduk telaga ini (penduduk 
Madinah) bersepakat untuk memilihnya dan 
mengangkatnya, namun karena kebenaran 
yang diberikan kepada Anda itu muncul, 
sehingga menghalanginya (Abdullah bin 
Ubay) menjabat sebagai pemimpin, maka 
seperti itulah perbuatannya sebagaimana 


yang Anda lihat." Akhirnya beliau pun 
memaafkannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Mengucapkan salam ketika masuk majelis 
yang di dalamnya bercampur antara kaum 
Muslimin dan Musyrikin (20)) 

--— Penjelasan..- 

: Semacam pelana untuk hewan-hewan 
tunggangan yang memiliki kuku käki. 

: Pakaian yang ada suteranya. 

tfjS : Nisbat kepada Fadak, sebuah kota 
terletak sejauh perjalanan dua hari dari 
Madinah. 

JJSU-t: Orang-orang yang membaur. 

#5)1 : Debu-debu yang beterbangan 

karena perjalanan hewan. 

jr- : Tutupilah. 

\jjii Sl : Jangan kau terbangkan debu-debu 
itu. 

IÜ j* Sl : Tidak ada sesuatupun yang 
lebih baik dari seruanmu ini. 

liüi-j: Rumahmu. 

Uii-i: Ikutlah bergabung bersama kami. \jZ : 
Bermaksud. 

ijlSljsJ: Saling serang dan memukul. 

'jjasti ;: Mendiamkan mereka. 

ijdü : Orang Arab menyebut perkampungan- 
perkampungan dengan sebutan bihar. Al- 
Jauhari menjelaskan, bahrah lebih rendah 
dari lembah, maksudnya adalah tanah yang 
baik. 

: Mengenakan mahkota raja kepadanya. 

fSUuJl: Secara hakiki, atau kiasan maksudnya 
menjadikan Abdullah bin Ubai sebagai raja. 
Mahkota dan balutan adalah dua hai yang 
selalu melekat pada kerajaan. 

ÕjL : Tersendak. 


736 






HADITS KE-1177 


?»- *1. . , „ 

J-3 :J\3 t4JLft AÜ I iio4i».-\WV 

Äi # tf4S(jJ fLj *3* ÄI Ji ^jiU 

t fLj Äi ^Ji di jJJSivI gl £ 

ciü õj 41 ÜI Jjjžiil .göt iigj 

äi \€\ &1 Ikf. J>j\ <$ä 

h&: <# .«1 Ä!3 * j* <2bi = JV5 ifLj 

f&!3 : (*4^ jUi^i Js^3 

aif \3tj fLj di äi & äi 

*■» ( 'f «I « •"* J *" O M 0 ?> / il ® *** i / ^ “T 

(Uum3 jA 4JUI XjJÜ U^LXd 

0> 5^3 *4^f X>\j jSü 

613) tff JUH»} j^»3 i>u 

(u£; ijiLiS ^ oüiu 

(OLe)Jl <j *U* U i_jU > :^La)l i—il^" or tSjliül A^p-I) 


Anas m berkata, "Dikatakan kepada Nabi 
'Sebaiknya Baginda menemui Abdullah 
bin Ubay.' Maka Nabi menemuinya 
dengan menunggang keledai sedangkan 
Kaum Muslimin berangkat bersama beliau 
dengan berjalan käki melintasi tanah yang 
tandus. Ketika Nabi 2j| menemuinya, ia 
berkata, 'Menjauhlah dariku, demi Allah, 
bau keledaimu menggangguku.' Maka 
berkatalah seseorang dari kaum Anshar 
di antara mereka, 'Demi Allah, sungguh 
keledai Rasulullah sgš lebih baik daripada 
kamu.' Maka seseorang dari kaumnya 
marah demi membela Abdullah bin Ubay 
dan ia mencelanya sehingga marahlah 
setiap orang dari masing-masing kelompok. 
Saat itu kedua kelompok saling memukul 
dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. 


Kemudian sampai kepada kami bahwa telah 
turun surat Al- Hujurat: 10 yang artinya "Dika 
dua kelompok dari kaum muslimin berperang 
maka damaikanlah keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "PerdamaiarT (53), Bab: 
Tentang mendamaikan sesama manusia (1)) 

-Penjelasan-- 

•il:* ') : $ untuk harapan hampa, sehingga 
tidak memerlukan jawab, atau tetap 
berfungsi sebagaimana mestinya, sementara 
jawabnya dibuang, yaitu \js- õK3 (tentu lebih 
baik), atau semacamnya. 

C£j : Maksudnya kawasan yang dilalui Nabi 

h 

J>$ : Tanah gersang, hampir tidak ada 
tanaman yang tumbuh di sana, selain satu- 
dua pepohonan saja. 

uliJi: Menjauhlah. 

U=ii : Masing-masing dari keduanya saling 
mencela. 

: Pelepah kurma. 


TERBUNUHNYA ABU JAHL 


&p\ J13 :JV5 ui* &\ ^I do4^-WA 

£ :jZ <fLj ÄI 

Ajj* 43 04^9 jUi>l3 ji\ 

Oul :JU3 4^-lŠ iji it\jAS- UjI 

■r.s .» >>.c ,, s .f -r.s . • ^ .A 

:J\3 jl *4^9 4ii9 J*-j JAj :j\3 UI 


t? 

e^e4JU3 


((J^? - (jl J-* '--'V ^ "M *»y».t) 


737 






Anas m berkata bahwa Nabi jg bersabda 
pada Perang Badar, "Siapa yang mau 
melihat apa yang dilakukan Abu Dahal?" 
Maka Abdullah bin Mas'ud berangkat 
laiu dia medapatkannya dalam keadaan 
telah ditebas oleh dua putra 'Atra' hingga 
tubuhnya terkapar. Dia (Abdullah bin 
Mas'ud) bertanya, "Kamukah Abu Dahal?" 
Laiu dia menarik jenggot Abu 3ahal dan 
berkata, "Apakah kamu berada di atas 
seorang yang dibunuh oleh kaumnya atau di 
atas orang-orang yang membunuhmu?" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahal (8)) 

—--Penjelasan-- 

i\\ji- £1 : Keduanya adalah Mu’adz dan 
Mu'awwidz. 

3£ : Maksudnya meninggal dunia, atau 
kondisinya seperti kondisi orang mati tanpa 
tersisa apapun selain layaknya gerakan 
hewan yang disembelih. 

J44- U' : Dengan alif sebagai ganti wawu, 
menurut dialek orang yang tetap 
mempertahankan alif dalam al-asma as- 
sittah dalam segala kondisi i’rab, seperti 
kata-kata berikut; liuf ufj liti oi, atau nashab 
sebagai nida', maksudnya adalah t õii 
j44- ui (engkau akan mati, wahai Abu Jahal), 

iiy ü-j jij oji Jij: yaitu tidak ada aib bagiku 
jika kalian membunuhku. 


TERBUNUHNYA KA'AB BIN AL- 
ASYRAF, Sl TOGHUT YAHUDI 


HADITS KE-1179 

ÄI <U)l 

i* :ftj £* &\ & «il Jjij ja :jvl 


fd Üjijj üii ii £>vl tjjj&t 

jjij U.: JUi «UU JuS 

tfÜ ji :jvi &£ jjli ii j^iSil = Jvl : ja 
\sL d jj-jji iii 5^: jui «UU jj juž 

—I -51 "I .C.S- *2 •>?. . 2- - ^ 

dJuXwjMtl dUxf 5 Jl 9 jlj <UUfr OA Ajlj «A3JU0 

ivl JHiji J jvl sSLä Äi} «OuJ:jvl 

4jUi jl j|^lajL) ,J->- AAJU jl ŽxA 


a i p > ,^p A 


«fiS :jül jt üLj ii uSji JSj 
jjliji: jvl jy ^ # :VJ3V| jyijl 
: jl! ojill J^l CÕ j «UiLli Jijjbjj iJLš' :\j3Vl 
«üžd alijl JŽ :VjSvl fš=,;d jyajvl 

.t ' •;•, .? •, , j 

IJJO c j/UUttj jl (JvÄ*9 aAA>I U 

JI diui dJuiji iis3j «di > 

jAj <aJJU jpt iii j "üW oi\p*3 ««Ujtp jl olfrljŠ 
JjO jl jAlfrJJ A*Li>jH j« (_J^ j>l 

fcli)l OJA jj? :A%il JJ cJlil 01 

5JJÜ jS ^5 illi jj JU* ji dl :jül 

dl :JlJ fOJl AJU jJaJb AÄlŠ' Uji ^miI :cJl! 

iu^ujji^jj hü ^ di ji 
2*% ja«Sgips Ji^ji^i 

•t • ^ J»' !♦ t « *T * * * * * J • A 5^ 

jld »l^ Vi bl :JU3 jjLjj Ajla AÜwj ^ ju* 
CwJmmdI «A. ^ 13 OjjuuP jpb 

f4a4f :!ji jtlj Jj?>li f4Jjd nj 

^ &) &&& 

4 : JVl jl di j (ojJlT ü 

j jilJl: jd lojill j ojjiJI >Vli jÜtl 


738 






sl - • f s jf s£ ■>s j? -r.s -i -f, s if « f 

|aJU :J13 jMil ^)1 
:JVl tfm&t l3i :JVl £ £&l: jti 

jd^3 -Ila gsf fi ^jiül 


*‘*'°\i 


jjjt L^S* Jd <—>\j \0 ItJJjlill <_jUS" “Il :j (JjliJI <»-^i-i) 


Jabir bin Abdullah ® berkata bahwa 
Rasulullah žg bersabda, "Siapakah yang 
akan membunuh Ka'ab bin Asyraf yang 
telah durhaka kepada Allah dan melukai 
Rasul-Nya?" Maka Muhammad bin 
Maslamah berdiri dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, sukakah Anda jika aku yang 
akan membunuhnya?" Beliau menjawab, 
"Ya." Muhammad bin Maslamah berkata, 
"Izinkan aku untuk mengatakan sesuatu." 
Beliau bersabda: "Katakanlah." Setelah 
itu Maslamah mendatangi Ka'ab, laiu 
dia berkata, "Sesungguhnya laki-laki itu 
(maksudnya Nabi jjg) telah meminta sedekah 
kepada kami, padahal kami dalam keadaan 
susah, oleh karena itu aku datang kepadamu 
untuk berhutang." Ka'ab berkata, "Dan juga 
-demi Allah- kalian akan bosan kepadanya." 

Maslamah berkata, "Sesungguhnya kami 
telah mengikutinya, dan kami tidak suka 
meninggalkannya hingga kami mengetahui 
akhir kesudahannya, dan kami hendak 
meminjam satu atau dua wasaq’." 'Amru 
tidak hanya sekali menceritakan kepada 
kami, namun ia tidak menyebutkan 'satu atau 
dua wasaq.' Atau, aku berkata kepadanya, 
'satu atau dua wasaq."' Perawi berkata, 
"Seingatku dalam hadits tersebut disebutkan 
'satu atau dua wasaq."' 


9 1 wasaq = 60 sha' 

1 sha' = 4 mud 
1 mud = 1 1/3 rithl 
1 rthl o 2564 gram / 6 ons 


Ka'ab bin Al-Asyraf menjawab, "Baiklah, 
akan tetapi kalian harus memberikan 
jaminan kepadaku." Mereka menjawab, 
"Engkau harus kami beri jaminan apa?" 
Ka'ab menjawab, "Gädaikanlah istri-istri 
kalian." Mereka menjawab, "Bagaimana 
kami harus menggadaikan istri-istri kami, 
sementara kamu adalah orang yang paling 
rupawan di Arab." 

Ka'ab berkata, "Kalau begitu, gadaikanlah 
putri-putri kalian." Mereka berkata, 
"Bagaimana kami harus menggadaikan 
putri-putri kami, nantinya mereka akan dihina 
orang-orang dan dikatakan, 'Mereka telah 
digadaikan dengan satu atau dua wasaq,' 
hai ini akan membuat kami terhina, akan 
tetapi kami akan menggadaikan la'mah 
kami." Sufyan mengatakan, maksudnya 
adalah senjata. 

Kemudian mereka membuat perjanjian untuk 
bertemu kembali. Di suatu malam Maslamah 
bersama Abu Na'ilah—ia adalah saudara 
sepersusuan Ka'ab—datang menemui 
Ka'ab, laiu Ka'ab mengundangnya untuk 
masuk ke dalam benteng, setelah itu Ka'ab 
turun menemui mereka. Istri Ka'ab berkata 
kepadanya, "Ke mana engkau hendak keluar 
pada saat seperti ini?" Ka'ab menjawab, 
"Dia adalah Muhammad bin Maslamah 
dan saudaraku Abu Na'ilah." Selain 'Amru 
menyebutkan, "Istri Ka'ab berkata, "Aku 
mendengar suara seperti darah menetes." 
Ka'ab menjawab, "Dia hanyalah saudaraku, 
Muhammad bin Maslamah dan saudara 
sepersusuanku Abu Na'ilah. Sesungguhnya 
sebagai seorang yang terhormat, apabila 
dipanggil, maka ia akan menemuinya 
walaupun di malam hari." 

Perawi berkata, "Kemudian Muhammad bin 
Maslamah memasukkan (ke dalam benteng) 
dua orang bersamanya." Dikatakan kepada 
Sufyan, "Apakah 'Amru menyebutkan nama 
mereka?" la menjawab, "Amru hanya 


739 



menyebutkan nama sebagian dari mereka." 
'Amru berkata, "la datang dengan dua läki¬ 
läki." Sementara yang lain mengatakan, 
"Abu Abs bin üabr, Al-Harits bin Aus dan 
'Abbad bin Bisyr." 

'Amru mengatakan bahwa ia datang 
bersama dua orang laki-laki. Maslamah 
melanjutkan, "Sungguh, aku akan meraih 
rambut kepalanya dan menciumnya, jika 
kalian melihatku telah berhasil menguasai 
kepalanya, maka mendekatlah dantebaslah 
dia." Sesekali Maslamah berkata, "Kemudian 
aku akan memberikan kesempatan kepada 
kalian untuk menciumnya." Ketika Ka'ab 
turun untuk menemui mereka, dan bau 
minyak wanginya mulai tersebar, Maslamah 
berkata, "Aku belum pernah mencium aroma 
wangi yang lebih bagus dari ini." Selain 'Amru 
menyebutkan, "Aku memiliki minyak wangi 
wanita arab dan lebih sempurna dikalangan 
Arab." 'Amru mengatakan, "Maslamah 
berkata, "Apakah engkau mengizinkanku 
untuk mencium kepalamu?" Ka'ab 
menjawab, "Silahkan." Kemudian Maslamah 
menciumnya dan diikuti oleh shahabat- 
sahabatnya." Setelah itu Maslamah berkata 
lagi, "Apakah engkau mengizinkanku lagi?" 
Ka'ab menjawab, "Silahkan." Ketika ia telah 
berhasil menguasainya, Maslamah berkata, 
"Mendekatlah." Maka mereka langsung 
membunuhnya, setelah itu mereka menemui 
Nabi dan mengabarkan kepada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Ka'ab bin Al-Asyraf( 15)) 

.Penjelasan. 

ä* : Yaitu siapa yang siap dän 
bergegas untuk membunuhnya. 

: Marena dia telah menyakiti 
All ah dan Rasul-Nya melalui syair-syair 
berisi celaan terhadap beliau dan kaum 
muslimin, serta menghasut kaum Quraisy 
untuk memerangi mereka. 


Iili. jj*» jt ^ <$*: Yang menyenangkan Ka’ab. 
ji-jJ» Ija o} : Maksudnya Nabi jg§. 


VlVlc- j* £ i: Melelahkan kita dan memikulkan 
beban berat kepada kita. 

Uufj : Lebih dari yang kau sebutkan. 

dbl: Kalian akan semakin jemu dan berkeluh 
kesah. 


li lj : Seperti disebutkan dalam Al-Qämüsdan 
lainnya, wasaq adalah bawaan yang mampu 
dibawa seekor unta, yaitu enampuluh sha’, 
satu sha' sama dengan empat mud, dan satu 
mud sama dengan satu sepertiga rithel. 

cjjtftj!: Berilah aku jaminan atas kurma yang 
kalian inginkan. 

I j£i c-ilj : Kaum wanita condong pada 
bentuk-bentuk yang indah. 

^^UJ» ^ : Menurut penjelasan para ahli 
bahasa, silah adalah baju besi, ini namanya 
menyebut kata menyeluruh untuk sebagian, 
maksudnya Ka'ab tidak mengingkari senjata 
yang ada pada mereka kala mereka datang 
menemuinya. 


xli U lS): Maksudnya ketika Ka'ab tiba. 

jsl* j)»: Aku akan menghukum karena 
bait-bait syair yang ia ucapkan. Orang Arab 
menyebut perkataan untuk makna lain 
secara majaz. 

^i=>5jjj: Ambillah dia dengan pedang-pedang 
kalian. 


: Menyebar baunya. 


PERANG KHAIBAR 

HAD1TS KE-1180 


Siõiii ulil yg. \jl fLj 


740 






aILä. Äi äi cšrj «j-I* 

ÄäÜp ^1 tJbjj Ülj Ä£dJ» JjI CŠjj 
ÕU <3^j cš A*i& AÜl AÜl ^gj 

<^^Äl^Äl£l4^^ 

■o&e Ji^Ui J^-i^ &3$pjH P 

j*s ca fLj gz äi äi ^ õü 

liJjj 131 IjI COj>- jš I AÜl : jli iÄj^jÜI 

:jli &5tf\3 ^jHÄ £i^ ;US ^ Ä^lõ 

^> o .JL | 3 :lpü! «i^JUfi-l jj pjSJl 

SjSi\il?i6:J\l(J^l^) 

s5* 

(.A9uJI ^ jSjü L» i—A j \t :5^Lall i_A^" A :^3 (JTjliJl 4j».^l) 


Anas menuturkan bahwa Rasulullah pemah 
memerangi Khaibar. Laiu, kami shalat Shubuh 
dekat negeri tersebut, setelah shalat beliau 
mengendarai kendaraannya. Abu Thalhah 
juga mengendarai kendaraannya sedangkan 
saya membonceng Abu Thalhah. Ketika beliau 
melewati gang di Khaibar, beliau memacu 
kendaraannya sampai lututku bersentuhan 
dengan paha Nabi jy§ dan saya melihat 
putihnya paha Nabiyullah ^ 5 . Laiu, beliau 
menyingkap sarung dari pahanya hingga aku 
dapat melihat paha Nabi ^ yang putih. 

Ketika memasuki desa beliau bersabda, 
"Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan 
penduduknyal Sungguh, jika kami 
mendatangi halaman suatu kaum, maka 
(amat buruklah pagi hari yang dialami oleh 
orang-orang yang diperingatkan itu).' (Ash- 
Shaffaat: 177). Beliau mengucapkan kalimat 
ini tiga kali." Anas bin Malik melanjutkan, 
"(Saat itu) orang-orang keluar untuk bekerja, 
mereka lantas berkata, 'Muhammad datangl 
' Abdul 'Aziz berkata, 'Sebagian shahabat 


kami menyebutkan, "Pasukan (datang)l ' 
Maka kami pun menaklukan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Shalat' ( 8 ), Bab: 
Masalah berkenaan paha (apakah termasuk 
aurat?) ( 12 )) 


..Penjelasan..- 

y&- : Khaibar terletak sejauh delapan barid 

dari Madinah, perang ini terjadi pada bulan 
Jumadil Ula tahun 7 Hijriyah. 

fljüjl : Shalat shubuh. 

(jjiL: Kegelapan akhir malam. 

fXLj jlifc 3iil Ji : Rasulullah jS§ 

mempercepat langkah hewan tunggangan 
beliau. 

jCi ü: Di jalanan Khaibar. 

.jio jc. j\yj\ 'JS. jj : Saat menggiring hewan 
tunggangan, agar leluasa untuk itu, hasrul 
izar maksudnya menyingkap sarung. 

: Maksudnya Khaibar, beliau merasa 
jalanan Khaibar berada di luar Khaibar. 

jg- <±4J- : Khaibar menjadi sepi tak 
berpenghuni, Nabi menuturkan kata- 
kata ini sebagai pemberitaan hai gaib, atau 
sebagai doa untuk penduduk Khaibar, 
yaitu beliau optimis kala melihat penduduk 
Khaibar keluar membawa cangkul dan 
tumpukan kayu yang merupakan alat-alat 
penghancur. 

: pasukan, disebut khamis karena 
pasukan ini terdiri dari lima regu; garis 
depan, belakang, pasukan inti, dan dua 
sayap. 

: Khaibar. 

: secarapaksa atau secara damai. Untuk itu 
diperdebatkan, apakah Khaibar ditaklukkan 
secara damai, paksa, ataukah melalui 
pengusiran. Al-Mundziri memperkuat 
bahwa sebagian di antaranya ditaklukkan 
secara damai, sebagian lain secara paksa, 
dan ada juga yang ditaklukkan dengan cara 


7A1 





pengusiran, sehingga kontradiksi di antara 
riwayat-riwayat yang ada bisa dihindari. 


HADITS KE-1181 

<AJLC- 4A)I “^1 ^ CL d*jA»--NNA\ 

(J| jülj aJlC- Ajjl :Jll 

jlj 

Õ^J üljl^lAA Siljalt lj 

u cifaji ^UjJ^ jja «I>u 

«eü ;u$ illi % Uälij Sfj £j&i 
£1^ ij fi^Si c 3 j u 
Oli gCiiy liii IL ^ bj üj illi 

lift :jiij A^ äi äi Jjlj JÜ3 
jll äi ^ : :$l3 jjllil 
ii^i y$ äi $ b c4fj : ^i ^ jij 
liS lillil Ji- jl± l?Ü Aj 

^ ? i• °T^ i^^ ti''j «'i.i ? j jj[ J*»® j 

l LÜJ ) p * 1C \^&£3 J uu 41)1 ^)l joJ oJü 

jjjjj?' (L^ii vi^il ^i ju; JL&i 
li :jäij aJl£ aÜI ^jJl JÜl oJaAS* Uljjj 
Jp : 1P^ õj-My d>l Jp $j&\ ;1a 
^J l jll äL^’ 1 / :ip \5 jji $ jp:JV 5 

jiil Ujjvi'15 \i$>i :jiij A^i äi J-i 
ji :Jvl iljLiSj jl äi jjlj U :j4-j 

il^uaS j*l& 5^ j»jll «-3 Läj lil# Üb 
VV* £pt) iSbU ob« AJ JjlüÄ 

:Jll Ai* oUi cj*l& a*£j ^C- obili (AAm* 


äi j-i äi :tü jvS «\jiis lüi 


:a) cJi dil li :JlI <(,5^1 ii-I Jäj aJl& 

j\J iLi ^i. i^iE Si jf$ yi sui 

a ji iiii j; 6ji" : :Lj *1*. Äi j-i jJi 

' ' 

?; s 9 ,j >5. •" ». -•, • tT 

J3 tAAU AAÜ- AjJ :A,ou^J õi^ 

f,° . - <3 -" 

aL* l^j ^** 

(jj-> ijjt Ti A I^jlAU uillS' "\i lj ijljUiJl 


Salamah bin Al-Akwa' m berkata, "Kami 
pergi berperang ke Khaibar bersama- 
sama dengan Rasulullah ^ maka kami 
mengadakan perjalanan di malam hari. 
Seorang anggota pasukan talu berkata 
kepada Amir bin Al-Akwa', 'Bacakanlah 
kepada kami sajak-sajakmu!' Amir memang 
seorang penyair. Kemudian dia turun sambil 
menghalau unta dan berkata, "Ya Allah, 
kaiau bukan karena (Hidayah-Mu) maka 
tidaklah kami akan mendapat petunjuk, kami 
tidak akan bersedekah, dan kami tidak akan 
mendirikan shalat. Oleh karena itu, ampunilah 
kami sebagai tebusan Engkau atas kesalahan 
kami. Dan teguhkanlah pendirian kami 
jika bertemu dengan musuh. Tanamkanlah 
ketenangan di hati kami, apabila diteriaki 
kami akan datang. Dan dengan teriakan, 
mereka akan menangis kepada kami.' 

Maka Rasulullah jg bertanya, 'Siapakah 
orang yang menghalau unta sambil bersyair 
itu?' Mereka menjawab, 'Amir.' Beliau 
bersabda, 'Semoga Allah memberinya 
rahmat.' Laiu seorang anggota pasukan 
bertanya, 'Betulkah begitu ya Rasulullah?' 
Alangkah baiknya sekiranya Anda 
menyuruhnya supaya menghibur kami terus." 
Kiranya saat itu kami telah sampai di Khaibar, 
kemudian kami mengepung penduduknya, 
sehingga perut kami terasa sangat lapar, 


742 




laiu Rasulullah |g bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah menaklukkan negeri itu kepada kalian/ 

Salamah berkata, 'Setelah hari mulai 
petang di hari penaklukan Khaibar, mereka 
mulai menyalakan api, maka Rasulullah ü 
bertanya, 'Nyala api apakah itu? Dan untuk 
apakah mereka menyalakan api tersebut?' 
Mereka menjawab, 'Untuk membakar 
daging.' Beliau bertanya: 'Daging apa?' 
Mereka menjawab, 'Daging keledai jinak/ 
Maka Rasulullah bersabda, 'Tumpahkan 
dan pecahkanlah (periuknya).' Lantas ada 
seorang laki-laki berkata, Tumpahkan laiu 
dicuci.' Beliau menjawab, 'Atau seperti itu.' 

Tatkala dua pasukan saling berhadapan, 
ternyata Amir hanya mempunyai pedang 
pendek. Dengan pedang itu maka ia 
menikamkannya di betis orang Yahudi, 
tetapi malang baginya, ujung pedang itu 
terus meluncur hingga berbaiik mengenai 
lutut Amir, dan Amir pun gugur karenanya.' 

Salamah berkata, 'Tatkala mereka telah 
kembali pulang, Rasulullah ^ memegang 
tanganku, ketika beliau melihat aku diam.' 
Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' 
Aku menjawab, 'Ayah dan ibuku menjadi 
tebusan Anda, mereka mengatakan, 'Pahala 
Amir telah terhapus." Beliau bertanya, 
'Siapa yang mengatakannya?' Beliau lantas 
bersabda, 'Orang yang mengatakannya 
telah berdusta, sesungguhnya dia 
memperoleh pahala ganda—sambil beliau 
memberi isyarat dengan menggabungkan 
jemarinya—dialah pejuang sesungguhnya, 
dan sedikit sekali orang Arab yang pergi 
berperang seperti dia."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

--Penjelasan- 

& Ji .3 JUS : Ia adalah Usaid bin Hudhair. 

jAQ : Paman Salamah bin Akwa’. 

* 


j; : lü dan bentuk tashghir-nya hi 
dengan menambahkan ha' menjadi : 
jamaknya maksudnya sebagian dari 
urusanmu. 

uil : Lawan bicara kata-kata ini adalah 

Nabi maksudnya maafkan kesalahan kami 
terhadapmu, karena tidak bisa dibayangkan 
kata-kata seperti ini diucapkan kepada Allah. 

juil!: Bukan dimaksudkan sebagai doa, tapi 
sebagai pembuka perkataan. 

U: Dari ibqa , yaitu dosa-dosa yang kami 
tinggalkan di belakang kami. 

täiv õ!: Jika kita bertemu musuh. 

: Mintalah kepada Rabbmu agar 
menurunkan (ketenangan). 

\L jL*? fy • Ketika kita diseru kepada selain 
kebenaran. 

: Kami enggan dan menolak. 

täz tjjjž. jrtLÜVj : Dengan suara teriakan, 
mereka menghampiri dan meminta tolong 
kepada kami. 

iil üfj; jli : Disebutkan dalam hadits 
Ahmad dari riwayat Iyas bin Salamah, 
Nabi žü mengatakan, "Semoga Rabbmu 
mengampunimu.” Iyas berkata, “Ketika 
Rasulullah jjgj memintakan ampunan untuk 
seseorang secara khusus, dia pasti mati 
syahid.” 

pyj\ & : Ia adalah Ümar bin Khattab. 

: Mati syahid wajib untuknya karena 
doamu untuknya. 

Sijl: Apakah tidak. 

o tl: Pertahankan untuk kami agar kami 
menikmatinya. 

Uist* : Kami kemudian mendatangi 
penduduk Khaibar. 

: Kelaparan. 

1 iicl : Satu benteng demi satu benteng, 
dan benteng pertama yang ditaklukkan 
adalah benteng Na’im. 


743 





<1# J *-: Keledai-keledai jinak, /lumurjamak 
dari himar. 

XžyüJÄ : Tuangkan tungku-tungku itu. 

ais jt : Maksudnya membilas daging-daging 
yang ada di tungku. 

fjlJl : Berkumpul dengan berbaris untuk 
berperang. 

: Ujung pedang atau sisinya yang 

tajam. 

: Ujung lutut bagian atasnya. 
ijilS Illi: Pulang dari Khaibar. 
iLi- Jzs .: Karena ia bunuh diri. 

J&H il oj: Pahala jihad dalam ketaatan dan 
pahata jihad di jalan Allah. 

iöli ij i: Melakukan amalan berat. 

: Di jalan Allah. 

iii* ^ J*: Sepintas, kata ganti dalam 
0 -4*) merujuk pada perang Khaibar yang tengah 
diceritakan, atau kepada jihad dan mujahadah 
yang disebutkan. Maknanya; jarang ada orang 
Arab yang beijalan dalam peperangan dengan 
cara seperti jalannya Amir. 


PERANG AL-AHZAB ATAU KHANDAQ 


HADITS KE-1182 

:j\S <*1* ÄI S $1 

ugrfii j£ fLj £* Al Ji ÄI jjij 
y>j ‘ü&l v! 3 ^ tfj !5 4 ‘v! 3 ^ 

iSjiiVs u cifVjS 

Sl 51 VÖA Sisin j/tl 

l£l jjaijf \l\ J jS/1 

(õaJ-1 jä»- <_j\* rt ril+J-l v_ib5’ <»^^t) 


Al-Bara' m berkata, "Aku melihat Rasulullah 
pada perang al-Ahzab mengangkut tanah 
bebatuan di mana tanah-tanah itu teiah 
menutup perut beiiau yang putih sambil 
bersya'ir, 'Kalaulah bukan karena Engkau 
ya Allah, tentu kami tidak akan mendapat 
petunjuk, tidak pula menunaikan zakat dan 
mendirikan shalat.' Untuk itu turunkanlah 
sakinah (ketenangan) kepada kami, dan 
kuatkanlah kaki-kaki kami bila bertemu 
(musuh). Sesungguhnya orang-orang (itu) 
teiah berbuat aniaya terhadap kami, jika 
mereka menghendaki fitnah, kami tidak 
pernah peduli (menyerah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Menggali pärit (34)) 


--Penjelasan -.. 

i-»!5^Jl : Disebut seperti itu karena kabilah- 

kabilah Arab bersatu padu untuk menyerang 
Rasulullah jig, perang ini disebut perang 
Khandaq. 

CApi JiiJ : Memindahkan tanah-tanah dari 
pärit. 

: Ketenangan. 

UlSS 6): Orang-orang kafir. 

Uist: Dari aba', artinya kami enggan. 


HADITS KE-1183 


i •»+ -- • -• • • * » • 

u*v> :Jw iOami Coa»--UAr 

j^ii jdij £& Ä\ äi 

4)1 JJ lij jul UilHS* 1 Jp Cj\jS\ JJUJ 

:fLj ÄI 


744 







*lco i~>Ij S ujIiS* *\Y* tJ^lpwJI 4 j>-j^I) 

(õj^-ljilj jLoi^/l jJual j*i_j <Jifc <U\ ^^*3 

Sahal bin Sa'd berkata, "Rasulullah ^ 
datang kepada kami ketika kami sedang 
menggali pärit dan mengangkut tanah 
di atas punggung-punggung kami (pada 
perang Khandaq). Rasulullah ^ bersabda. 
Ta Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki 
melainkan kehidupan akhirat. (Ya Allah), 
ampunilah kaum Muhajirin dan Anshar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Doa Nabi untuk 
orang-orang Muhajirin dan Anshar (9)) 

..Penjelasan. 

folsši jc. : Jamak katad, yaitu bagian 
antara pundak hingga punggung. Yang 
lain mengartikan; saluran leher di tulang 
punggung, ada juga yang mengartikan; dari 
leher hingga pundak bagian bawah. 


HAD1TS KE-1184 


< jlS djLfr 4i\ (&j eUU 

\ Lj A&i äi jil 

j\J$\ gpU v£i\ 

(• j jLoiSll jJUol jJl-j kAc- 4iil ( ^o 


Penjelasan 


jllc- iil -il jjli: Kala beliau melihat 


kaum Muhajirin dan Anshar menggali pärit, 
melihat keletihan dan rasa lapar mereka, 
seraya meniru bait-bait syair Ibnu Rawahah. 


uilt S: Tiada kehidupan abadi. 


HADITS KE-1185 

-.■s, <' ,i 


ojlf :j\l tilt äi dLlxi—WAo 

jjjJI pjj «JUaWl 

& ^ iil u iiy-i jpi *2 

^JJT :JU 1 «fLj ^ äi 

5^315 5^1 

^ “ÜtJ! i_>tj \\* A^A-l 8"\ : j (JylšyJl O-ji-1) 

(U S l )1 <—>,A-I 


Anas m berkata, "Orang-orang Anshar pada 
waktu perang Khandaq berkata, *Kita orang- 
orang yang berbai’at (janji setia) kepada 
Muhammad untuk berjihad tidak akan hidup 
selama-lamanya.' Nabi ^ pun menyahut, Ta 
Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali 
kehidupan di akhirat. karena itu, muliakanlah 
kaum Anshar dan Muhajirin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Sumpah setia tidak tari dari 
peperangan (110)) 


Anas bin Malik m berkata, Rasulullah j© 
bersabda, "(Ya Allah), tidak ada kehidupan 
hakiki melainkan kehidupan akhirat. 
Perbaikilah hubungan kaum Anshar dan 
Muhajirin." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Doa Nabi untuk 
orang-orang Muhajirin dan Anshar (9)) 


-Penjelasan.. 

JjŠ-I : Pada hari menggali pärit. 

: Seraya meniru bait-bait syair Ibnu 
Rawahah sebagai dorongan agar mereka 
bersemangat menggali pärit. 

Jl* H : Tiada kehidupan abadi. 


745 












PERANG DZI QARAD DAN LAINNYA 


HAD1TS KE-1186 

:J\5 <£^*1 <ul*o NNA“\ 

äi j# £uj ciifj t j}% ii j? 

(J^^ 3 : fJUy aJlP 4jjl 
£ÜJ oI>l : jüS <J> gS g^jJI ^ 
UUl jS :cil fLj *3 Äi ÄI Jpj 
G ö5\S C^>-JvOÄ :jl5 iUüft :J\J 

^ & U cJ^Ü :jli &.£» 

b^l -^j pRj*' J*- C$>J Jp cu*3^)l p-> 
c-i5j ^IL jL^jl cJücjts <$UJI 

£*> rS 6jäS* 0?» öf 43 % ‘£*5 

03:13 ^üiii oliivi j^. j4j^ 
^ÄI^^JI ;U-j :jvl S5j? ÄSS 3? 

^jxjl C^" ■*$ Ä' ^ ^ :cJüÜ <u -&I 3 3y 
:JUl äx-LIJI ^131 Ooull jjtJ JQI 

<£*fj jaJ :J|J £?U«li cJ3u ^^1 ^jl \S 
jf f^j £* ÄI Ji ÄI 

SaJaÄ ‘6 «u 

(3^ill Oli •_J_)C vjL rv rtSjUil ot^ U :j <5jl»Jl <»-_p-i) 


SalamahbinAI-Akwa'berkata,"Aku keluarkota 
sebelum adzan pertama dikumandangkan, 
sedangkan unta-unta Rasulullah j% 
digembalakan di Dzu Qard." Salamah 
berkata, "Tiba-tiba budak Abdurrahman bin 
Auf mendatangiku seraya berkata, "Unta- 
unta Rasulullah ž§ telah dirampok." Maka 
aku bertanya, "Siapa yang merampoknya?" 
Dia menjawab, "Bani Ghathafan." Salamah 


berkata, "Kemudian aku berteriak hingga tiga 
kali, "Tolong.J" Salamah berkata, "Hingga 
suaraku terdengar hingga ke seluruh pojok 
kota Madinah, kemudian aku bertolak hingga 
menemui mereka di Dzu Qard, sedangkan 
mereka baru minum dari sumber air, maka 
aku melempari mereka dengan panah sambil 
bersenandung, 'Aku adalah Ibnu Al-Akwa', 
pada hari ini adalah hari kebinasaan.' Aku 
masih bersenandung hingga aku dapat 
mengambil kembali unta-unta beliau dari 
mereka, dan membawa 30 kain burdah dari 
mereka." 

Salamah berkata, "Kemudian Nabi |g datang 
disertai dengan beberapa orang, aku laiu 
berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya 
aku telah menghalau mereka dari sumber 
air, padahal mereka sangat kehausan, 
maka utuslah kepada mereka sekarang 
juga/ Maka beliau bersabda, "Wahai Al- 
Akwa', kamu telah melakukan suatu hai 
yang sangat tepat." Kemudian kami kembali 
pulang dengan membonceng di belakang 
Rasulullah di atas untanya, hingga kami 
memasuki kota Madinah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Dzatul Qard (37)) 

-Penjeiasan- 

10 

: Maksudnya shalat Shubuh. 

£llSll : Unta-unta yang memiliki susu, bentuk 
tunggal dari luquh. 

ij <si >: Sebuah mata air sejauh perjalanan 
dua malam dari Madinah, terletak di antara 
Madinah dan Khaibar. 

U : Panggilan meminta tolong yang 
diucapkan ketika diserang secara tiba-tiba, 
ha’ pada kata disukun. 

jLaJl J 5 S : Dua kawasan Madinah yang 
dipenühi batu-batu hitam. 

cJjül p : Mempercepat perjalanan. 


746 





jbfj jfc : lurus ke depan, tanpa menoleh ke 
kanan ataupun ke kiri. 

Yj> : Hari orang-orang hina binasa. 

;dl fyi\ '*•' Mencegah mereka meminum 
dari mata air tersebut. 

cÜS: Kau mampu menguasai mereka. 

: Berlakulah lemah lembut, jangan 
mengambilnya secara keras. 


PERANG KAUM WANITA BERSAMA 
KAUM LAKI-LAKI 


HADITS KE-1187 

jö U :JU tAifr <UJl ^ul dou*—WAV 

äi ^i)i ^ j#i u^f # 
*5^ äi g^l (l)jj oJJ» jjlj 
jtf # 0 * * 5 * * 4 »jž jjuj 
^ uyj ^ Iii C 13 ife 

* Ä ^ j' 

äi ^Jl JjiS Ute ^.UjiSt 

g j?i <fc£S «ppsi* jj y& fLj 

• .,>• > t ;d', sf, . * i 7 

££ |» 4 ^ (U9 jJü 2 <y\j Col (Ju 4JUI 

iiilc C 0 I 3 Juüj 3iyi 5 ji (j j£- tj^ŽJI 

. .c-' -r >T , - ■> sf„ • . ? .. • 

UjjJj (aJJuaI »Ij (jfeü £^l CwJ 

«U^si jp 6 J 2 JI gl)iÜ Alg}* fõi. 

j*j (jGLv^i ju t^lJI jl^sl ^ ij\Ljjõ 

UjIwmJI ^5j JÜÜj |»}jÜl #!|dl ££4j>Gjil3 oüL^- 
ü 5G l^lj O^j* ^I i5**j j* 

<_~»^* <—»U \A :jLajS[l i r ö b .» i^ä£ *ir 4>^>l) 

(<£■ -Jdl \g°j Ä»lU> 


Anas ees berkata, "Ketika perang Uhud 
orang-orang kabur dari Nabi jg sedangkan 
Abu Thalhah tetap bertahan di dekat Nabi jg 
untuk melindungi beliau dengan perisainya. 
Abu Thalhah adalah seorang yang ahli 
memanah yang apabila mengenai target 
langsung menembus kulit. Pada perang itu 
dia telah mematahkan dua atau tiga anak 
panah karena sangat kerasnya bidikannya. 
Ada seorang laki-laki lewat di hadapannya 
dengan membawa sarung anak panah 
dan berkata, "Berikan ini kepada Abu 
Thalhah." Maka Nabi ^ mendongakkan 
kepala beliau melihat keberadaan musuh, 
maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Nabi 
Allah, demi ayah ibuku sebagai tebusannya, 
janganlah baginda mendongakkan kepala 
sebab bisa jadi ada panah musuh yang 
mengenai baginda. Cukup aku saja sebagai 
taruhannya." Sungguh aku melihat Aisyah 
binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, keduanya 
mengangkat pakaiannya setinggi mata 
kakinya sehingga terlihat perhiasan yang 
ada pada betisnya. Keduanya membawa 
kendi-kendi air untuk memberi minum 
kepada mulut-mulut dari orang yang terluka. 
Sementara itu pedang musuh telah mengenai 
badan Abu Thalhah dua atau tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-Akhlak 
Terpuji Abu Thalhah Radhiyallahu 'Anhu (18)) 

- Penjelasan.— 

4>j£: Mengenakan perisai untuk melindungi 
diri, perisai juga disebut jaubah. 

jlfij: Dengan perisai. 

jls3i ZxL : Tali dari kulit yang belum disamak, 
maksudnya tali busur panah yang keras 
tarikannya. 

: Maksudnya Abu Thalhah. 
i^.1 &: Membawa tempat anak panah. 

SyZ : Nabi žg kemudian bersabda. 






jdlj «Iie iiil : Rasulullah ^ 

kemudian melihat dari atas. 

S: Jangan melihat dari atas. 

dUldu: Maksudnya jangan melihat dari atas, 
kau akan terkena (serangan). 

oji : Atohr artinya dada, artinya 
dadaku di dekat dadamu, maksudnya aku 
berdiri dengan dada menjadi perisai yang 
melindungi dadamu. 

ii : Dengan menyingsingkan lengan 
baju mereka berdua. 

: Aku melihat. 

(Ü : Khadam jamak khadimah yaitu 
gelang käki, atau pangkal betis. Ini sebelum 
ayat hijab turun. 

: Melompat-lompat karena cepatnya 
langkah käki. 

: Maful oleh fa’il yang dinashabkan 
sebagai hai yang dibuang, maksudnya 
keduanya melompat-lompat seraya 
membawa geriba. 

je: Di punggung mereka berdua. 
ü' cJS : Yaitu keduanya menuangkan air. 


JUMLAH PEPERANGAN NABI 

HADITS KE-1188 

■»?? s , ^ " • i.. > • - 

Ajl il Xiji j) 4ÄM -U£. WAA 

V?" ..li J * * i--mi i'' •* «■ 

‘j*r? Jp Jp « juJL-jVŠ 

jüj m*£a)U JÄ&LulI 

J U*lj I® !» U i nii. *il LjlsT I# ^ 4^3.1) 

(Üü ,U-i-Yl 


Abdullah bin Yazid Al-Anshari keluar menuju 
lapangan bersama Al-Bara' bin Azib dan 
Zaid bin Arqam untuk melaksanakan 
shalat istisqa' (minta hujan). Abdullah bin 
Yazid Al-Anshari laiu berdiri di atas kedua 
kakinya dan tidak di atas mimbar. Dia laiu 
beristighfar dan melaksanakan shalat dua 
rakaat dengan mengeraskan bacaannya, 
tanpa adzan ataupun iqamah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Meminta Hujan" (15), 
Bab: Berdoa ketika meminta hujan dengan 
berdiri (15)) 


-Penjelasan- 

[\H : Maksudnya Abdullah bin Yazid. 


HADITS KE-1189 


i.C '' •, ? • " ^ 

: j\3 «<3*^1 &\ O* #-aj 

IJfi' :<U J-Jb ijhSjl £4 Jjj Wm?’ cJj 

^>1) :j\j & cJl ^ :J*5 SJÜ; 

jl ÕjUjJI õjji i_jU ^ :(5jUil obS* *\t : J 

(SjWaül 


Abu Ishaq berkata, "Aku pernah berada di 
samping Zaid bin Arqam laiu ditanyakan 
kepadanya, 'Berapa kali Nabi ^ ikut dalam 
peperangan?' Dia menjawab, 'Sembilan 
belas kali.' Laiu, ditanyakan lagi, 'Berapa 
kali kamu menyertai beliau berperang?' Dia 
menjawab, Tujuh belas kali.' Aku bertanya, 
'Di antara perang-perang itu, mana yang 
pertama terjadi?' Dia menjawab, 'Perang al- 
'Usairah atau al-'Usyairah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangarf (64), Bab: 
Perang Al-Vsyairah atau Ai-Usairah (1)) 


748 







HADITS KE-1190 


PERANG DZATURRIQA’ 


- - - , ...» ,,, < j,» j j • ,. 

4JJ1 \j£> <bi mJüjJ Oj-L>-^V 


S-»- s„l - s *T - J,. 

9 jw J 1 C » « l JLwj 4. J f- 4JJ1 


(jjJl Ijj t_4j Al vjtS” 11 :j jjjliiJl 

(pJL, «.Jj- <dl) 


Buraidah menuturkan bahwa dia berperang 
bersama Rasulullah sebanyak 16 kali 
peperangan. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Peperangan yang diikuti oleh Nabijg (37)) 


HADITS KE-1191 


g 6j> : JÜ <£$H\ g LL 

,-r‘T 1 Ss- ^ •- . *.?, - ^ »«- 

UJl& Oj^* £-0 vtsxo U*9 

“"I " I l"'T " 2S"-> 5. ' a>\ 

lUUl LwJlC- 9 jAj ^ jsso JJ 1 

O iu yL to '(5jl4l L-jllS" 11 i£jl£tJl d>^>!) 

(l~**- j» oli ji~\ JJ Joj jj i»L,t pL.j «Jj «lil 


Salamah bin Al-Akwa' berkata, "Aku pernah 
berperang bersama-sama dengan Rasulullah 
$5 sebanyak tujuh kali, kemudian aku juga 
pernah ikut dalam pasukan yang dikirim oleh 
beliau sebanyak sembilan kali peperangan, 
sekali dipimpin oleh Abu Bakar dan satu kali 
di bawah pimpinan Usamah bin Zaid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan” (64), 
Bab: Nabi mengutus Usamah bin Zaid ke 
Aharqat, wilayah Juhaynah dari Dhainah 
(45)) 


HADITS KE-1192 
:Jld 4JJ1 ( 50 j t $*y 

«!£ &jfcj Al 

• "»"' »«'•?}• -,■»<’«»’ *cc i- J 
(LLalJJl Cm&U iU^UjW UJaj c<CJ j j 

Jp ulU llSj jllljl cJal^jj t^UjŠ C^õjj 

^ Ui oli Sjji’ cSL*J »õji-l Uioj^ 


•'l i t' .-ii ' ■> •r 

_£» LU-jl Jp oJiM Cx? V-"-» 

Jj^if jt gJ\ U : jll <2\l ijpi\xy 

o liii 4iü- ijA jj4a.> ji ;/ ijir 

•* ^ 

(£lioli rl o»tS” 11: j (iJjUvJl *J>.^i-i) 


Abu Musa ks berkata, "Kami keluar bersama 
Nabi dalam suatu peperangan. Saat 
itu kami berjumlah enam orang dan kami 
hanya memiliki satu ekor unta yang kami 
gunakan secara bergantian. Kaki-kaki kami 
menjadi tipis (karena berjalan) begitu juga 
kuku menjadi tipis hingga kuku-kuku kakiku 
tercabut. Kami laiu membungkus kaki-kaki 
kami dengan khiraq (sobekan-sobekan 
kain), oleh karena itu perang itu dinamakan 
perang Dzatur Riqa', karena kami membalut 
kaki-kaki kami dengan khiraq." Abu Musa 
telah menceritakan kepada kami hadits ini, 
namun dia tidak menyukainya. Dia berkata, 
"Apa yang telah aku lakukan dengan 
menceritakannya?" Seakan-akan ia tidak 
suka menampakkan amalannya. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Perang Dzatur Riqa ' (31)) 

.Penjelasan. 

*l£iS : Kami tunggangi secara bergantian. 

&lA»f õOZj : Hingga käki kami lemas, naqaba 
al-ba’ir artinya sepatu käki unta melunak. 


749 





iiiiuil£• Ž ‘&S : Karenamelakukan 

amalan secara sembunyi-sembunyi lebih 
baik dari pada menampakkannya, kecuaü 
untuk maslahat yang kuat, seperti orang 
yang menjadi panutan. 


750 




BAB 35 

IMAR AH (KEPEMIMPINAN) 


MANUSIA PENGIKUT QURAISY DAN 
KHILAFAH DARI QURAISY 


HADITS KE-1193 

5^1 õ\ dii, Äi csej >J\ -> w 

i ü&ä g JM : jlä *3 * äi p 

£3 gS «güji te 

IjjI U :<JUj xiii Jji i_jlj \ :i_JLLI ijhS" T\ :j (jjUvJI x*^ä-l) 
(^J j& J* (^=*^äU- lij o*U' 


Abu Huralrah ss meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda: "Manusia akan mengikuti 
Quraisy dalam urusan ini (pemerintahan); 
orang Muslim lain akan mengikuti Muslim 
mereka (Quraisy) begitu juga orang kafirakan 
mengikuti orang kafir mereka (Quraisy)" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Hai manusia, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan." { 1)) 

--Penjelasan. 

öÜJl lii jj; jj. J.ISJI : Khilafah dan 
kepemimpinan karena kelebihan mereka 
atas yang lain. Ada yang menyatakan, kata- 
kata ini kabar bermakna perintah. 


: untuk itu tidak boleh 
membangkang mereka. 

jLftjiSJ £ tj : Al-Karmani menyatakan, ini 
pemberitahuan tentang kondisi mereka pada 
masa laiu. Maksudnya, orang-orang Quraisy 
tetap menjadi panutan pada masa kekafiran. 
Orang-orang Arab lebih mengedepankan 
dan mengagungkan kaum Quraisy sebagai 
penduduk tanah Haram, selanjutnya ketika 
Nabi diutus dan menyeru menuju Allah, 
sebagian besar orang-orang Arab tidak lagi 
mengikuti kaum Quraisy, mereka berkata, 
“Kita nantikan apa yang akan dilakukan 
kaumnya.” Saat Nabi $$ menaklukkan 
Makkah dan kaum Quraisy masuk Islam, 
orang-orang Arab mengikuti mereka, 
mereka masuk ke dalam agama Allah secara 
berbondong-bondong, khilafah nubuwah 
terus berlangsung di tengah-tengah kaum 
Quraisy, sehingga terbukti bahwa orang 
kafir Quraisy menjadi panutan orang-orang 
kafir Arab, dan orang muslim kaum Quraisy 
menjadi panutan orang-orang muslim Arab. 


HADITS KE- 1194 


I Iii jg H : jil <fLj £&. ÄI 


751 








Ibnu Ümar m meriwayatkan dari Nabi jgj, 
beliau bersabda: "Perkara ini (khilafah) 
senantiasa ada di tangan kaum Quraisy 
sekali pun yang tersisa dari mereka hanya 
tinggal dua orang saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Akhlak-Akhlak Terpuji orang-orang Quraisy (2)) 

..-.Penjelasan.. 

>$l li» jl y m S : Yaitu khilafah. 

(j: Berhak mereka pegang. 

oViil jUL ^ U : An-Nawawi menuturkan, ini 
secara jelas menunjukkan bahwa khilafah 
khusus untuk kaum Quraisy, tidak boleh 
diserahkan kepada yang lain. Inilah ijma' 
yang berlaku pada masa sahabat dan generasi 
berikumya. Siapapun menyalahi ijma' ini, 
berarti ia termasuk ahli bid’ah dan kalah oleh 
ijma' para sahabat. Nabi menjelaskan, 
hukum ini terus berlaku hingga akhir zaman, 
selama masih ada dua orang. Sabda Nabi 
ini terbukti sejak zaman beliau hingga 
saat ini. Meski yang berkuasa, menguasai 
berbagai negeri dan menundukkan rakyat 
bukan orang-orang Quraisy, namun mereka 
mengakui bahwa khilafah tetap ada di 
tengah-tengah kaum Quraisy, karena nama 
khilafah abadi di tengah-tengah mereka. 
Untuk itu, yang dimaksud dalam hadits ini 
adalah sekedar sebutan khilafah, bukan 
kendali kekuasaan. 


HADITS KE- 1195 


• • . .. * * - 
Oi •/—» ^>1} Oi jr* “M® 

JjSjI :«J— JJ jAs? J 15 j^Mül oiU>- 

li)l |)jžsu ijjJU j»! itij 41)1 




fjr : jlä :^\ jul jä jul fejl 

08 $ i* 

(cj^UcL^II i—A j 0\ :^K>-Sll : j (jjInJI 


labir bin Samurah m mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi ^ bersabda: 'Akan 
muncul 12 pemimpin.' Kemudian beliau 
mengucapkan kalimat yang tidak dapat 
kami dengar, maka ayahku berkata, 'Beliau 
mengatakan: Semuanya dari kaum Quraisy."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Mengangkat khalifah (51)) 

..Penjelasan. 

jjy >ž£ liii : Jurnlah ini ada dan benar. Ada 
yang menyatakan, maksudnya di satu masa, 
mereka semua mengklaim berkuasa, orang- 
orang meninggalkan mereka. Pada tahun 105 
Hijriyah, di Andalusia saja ada enam orang 
yang menyebut khilafah, ada juga penguasa 
Mesir, Abbasi di Baghdad, hingga orang- 
orang yang mengklaim khilafah di berbagai 
belahan bumi dari kalangan Alawiyah dan 
Khawarij. Kemungkinan, duabelas khalifah 
yang dimaksud setelah era nabawi, karena 
semua orang yang memangku khilafah 
sejak Abu Bakar hingga Ümar bin Abdul 
Aziz, jumlahnya ada empatbelas orang, dua 
di antaranya tidak sah berkuasa dan masa 
kekuasaan mereka berdua ini juga tidak 
lama, keduanya adalah; Mu'awiyah bin Yazid 
dan Marwan bin Hakam, sisanya duabelas 
orang loyal pada khilafah, seperti yang 
disampaikan Nabi Ümar bin Abdul Aziz 
sendiri meninggal pada tahun 101 Hijriyah, 
setelah itu situasi berubah dan generasi 
pertama sebagai generasi terbaik, berlalu. 
Ini tidak menodai sabda beliau dalam hadits 
lain terkait masalah khilafah ini, "Orang- 
orang bersatu padu mendukung mereka,” 
karena kemungkinan yang dimaksud 


752 








adalah sebagian besar di antaranya, karena 
sifat ini ada pada mereka semua, kecuali 
Hasan bin Ali dan Abdullah bin Zubair, 
meski kekuasaan mereka berdua sah, dan 
siapapun yang menentang mereka berdua, 
ia tidak berhak memegang khilafah kecuali 
setelah menyerahkan Hasan dan membunuh 
Abdullah bin Zubair. Segala persoalan di 
era duabelas khalifah ini umumnya tertata 
rapi. Jika pun ada sedikit hai yang menyalahi 
kondisi tersebut selama era mereka, 
terhitung jarang jika dibandingkan dengan 
keistiqamahan para pemimpin dan rakyat. 
Wallahu a’lam. Demikian rangkuman Al- 
Qasthalani dari Fathul Bäry. 


MENUNjUK KHALIFAH PENERUS 


HADITS KE-1196 

• ^ 


-\Y 


OÜ JxÄalf äj :jvS JdlcJŽ S? *yJ4 t 

I* ~ 

AÜl j-* 4Ul <J>-j j» . 

? ... ? • *T" .•"!?' A'* ■ 

ljuj O lfr |Jwj A» 

S .{jp Sj J S cVlUT V^La ojŽ jl O. 


Abdullah bin Ümar ® mengatakan, "Ümar 
pernah ditanya, 'Mengapa engkau tidak 
menunjuk khalifah setelahmu?' Ümar 
menjawab, 'Sekiranya aku menunjuk khalifah 
(penerusku), sungguh orang yang lebih baik 
dariku, Abu Bakar, juga telah menunjuk 
khalifah (setelahnya). Dan kalaulah aku tidak 
menunjuk, orang yang lebih baik dariku. 


Rasulullah juga tidak menunjuk khalifah 
(setelah beliau).' Para shahabat memujinya, 
hingga Ümar mengatakan, 'Sungguh, aku 
berharap-harap cemas, andai saja aku 
selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam 
keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, 
tidak juga mendapat dosa yang harus saya 
tanggung, baik ketika aku hidup maupun 
setelah aku mati.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Mengangkat khalifah (51)) 

..Penjelasan. 

JiUdJJ Sll : Menunjuk seorang khalifah 
sepeninggalmu untuk memimpin kaum 
muslimin. 

•LtVj : Suka karena pendapamya yang 
baik, namun takut untuk memperlihatkan 
rasa tidak suka yang ia pendam, atau 
maknanya; orang-orang menyukai apa 
yang aku pegang (khilafah), namun mereka 
takut kepadaku (untuk memintanya), atau 
yang dimaksud; orang-orang menginginkan 
khilafah, juga ada yang takut kepadanya, 
karena orang yang diangkat menjadi khalifah 
dan ia menginginkannya, aku khawatir ia 
tidak dibantu Allah dalam mengemban 
khilafah, sementara jika orang yang takut 
pada khilafah diangkat menjadi khalifah, aku 
khawatir ia tidak menunaikan tugas khilafah 
dengan baik. lyadh menjelaskan, keduanya 
adalah sifat untuk ümar. Maksudnya, Ümar 
menginginkan pahala yang ada di sisi Allah, 
dan takut siksa-Nya, untuk itu Ümar tidak 
mengandalkan pujian mereka, karena hai 
itu menghalangiku untuk menunjuk seorang 
pengganti untuk memimpin kalian. 

tfU?: Kafaf adalah sesuatu yang tidak lebih dan 
sekedar yang diperlukan saja. Kata ini nashab 
sebagai hai Pendapat lain menyatakan, 
maksudnya terjaga dari keburukan khilafah. 
Yang lain menyatakan, maknanya khilafah 
tidak menyakitiku dan aku pun tidak menyakiti 


753 






khilafah, maksudnya khilafah menahan diri 
dariku dan akupun menahan diri darinya. 

J Sl: Kebaikannya. 

3&Slj: Keburukannya. 

t&y Ijiläi Sl: Sehingga aku tidak menunjuk 
seseorang secara spesifik sebagai khalifah 
sehingga aku memikul beban khilafah baik 
saat masih hidup maupun setelah mati. 


orang hebat saja yang bisa selamat dari 
tanggungjawab. Untuk itu, jangan kau 
memintanya karena keinginan diri, karena 
jika kau memintanya, kau akan dibiarkan 
memikul sendiri kepemimpinan itu, dan 
Allah tidak akan membantumu. Saat itu, kau 
tidak punya kecakapan untuk memimpin, 
dan orang seperti ini tentu tidak patut 
menjadi pemimpin. 


LARANGAN MEMINTA JABATAN 


HADITS KE-1197 


pj 11 .ufr Jo -\\W 

* * * 
^ C)t^Sll bX :j 


Abdurrahman bin Samurah m berkata, 
"Nabi % bersabda: 'Wahai Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. 
Sebab, jika kamu diberi (jabatan) karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan. Dan jika 
kamu diberi dengan tidak meminta, kamu 
akan ditolong.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nazaf 
(83), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Allah tidak 
menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah)" (1)) 


-Penjelasan- 

Sl: Jangan meminta kekuasaan. 

cJsj jfSli oi : Maksudnya 

kepemimpinan itu berat, hanya segelintir 


HADITS KE-1198 


• **i "ii** | + * •%'*>** * 9 > s | { 1 «* . . . . 

j' *£» i -'"A 

n *" *5» 

Jt <Gll J-i Ji cJL»l ’-^y> 

* *9 

•**+y**>*\ - - ‘.iil - ^ 

Zjpti o* ‘üüj*** j?j 

4&1 J-J? 4&I p^ >^!3 

^ rf ? :jül * jb iiiLlõ fLj 

diixJ (jjJlj :cJi tJ\S ,j«ji pj 4Jd\ Jui- G jl 
Uj J Uõ Jp JüJjsl U JJ>U 

cJtf- aS"J 3^ Jj QUÜaj Upii 

GU* jp 

G jl ( 5 ^» UI G cGI t-JŠ jl p^»Jj «S 131 pj 


> • * ""Si ö* - t, T, »- - • i, - • - 

Oi ilx4 AjujI fJ Jl ^ pj 4Ail 

blj j UI: JG clSUj jj \ Ü* f J Üll XS. 

.5 . •>- '2 .2 ^ ... -r .2 >,♦ ^ 

-JIŽ IJ-Ä Lä iJIS OmVJLP 

^ ^ 1 • f Cl n- • I • I u« " 5 ": sl • fc 

(>»* erk"' ^ : J^ 3 erk"i : Jl* *j+> 

Aj j >\1 oSG ‘aIj-jjj <jjl iüa5 <J£äj 

ui üi j Jl jii fQ 1 ^ 1 L C p jsS 

^ u sjv ? 4 ö® 

H ^a> l—>U t : ( jjjütjläLxl AA 1(3 4jf^ä-t) 


754 







Hadits dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal, 
Abu Musa berkata, "Aku menghadap 
Nabi $3 bersama dua orang As/ari, satu 
orang di sebelah kananku dan satu orang 
lagi di sebelah kiriku, ketika Rasulullah žg 
sedang bersiwak. Keduanya sama-sama 
meminta pekerjaan (jabatan). Kemudian 
Nabi berkata, 'Wahai Abu Musa atau wahai 
Abdullah bin Qais/ 

Saya menjawab, 'Demi Zat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, kedua tarnu itu tidak 
mengungkapkan isi hati mereka, dan aku 
tidak merasa bahwa keduanya minta 
pekerjaan (jabatan)/ 

Aku melihat siwak di bawah bibir beliau 
berhenti. Kemudian Nabi bersabda: 

'Aku tidak akan pernah memberikan 
pekerjaan kita kepada orang yang 
memintanya (menginginkannya). Wahai Abu 
Musa atau wahai Abdullah bin Qais, pergilah 
kamu ke Yamanl' 

Kemudian Mu'adz bin Jabal menyusulnya. 
Ketika Mu'adz bin Dabal menemuinya. Abu 
Musa menghamparkan bantal dan berkata, 
'Turunlah!' Ternyata di sisinya ada seorang 
laki-laki yang terikat. Muadz bertanya, 
'Kenapa orang ini?* Abu Musa menjawab, 
'Dahulu ia seorang Yahudi, lantas masuk Islam 
dan kembali lagi memeluk agama Yahudi/ 

Abu Musa berkata, 'Duduklahl' 

Mu'adz menjawab, 'Aku tidak akan duduk 
hingga ia dibunuh untuk menunaikan 
ketetapan Allah dan Rasul-Nya.' (la 
mengulangnya tiga kali). 

Abu Musa pun memerintahkan untuk 
membunuh Yahudi tersebut. Keduanya 
kemudian berbincang-bincang masalah 
shalat malam. Satunya mengatakan, 
'Adapun aku shalat malam namun juga tidur, 
dan kuharap dari tidurku (mendapat pahala) 
sebagaimana aku berharap memperoleh 
pahala bersama di kaumku/" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Meminta Tobat Orang- 
Orang Murtacf' ( 88 ), Bab: Hukum laki-laki dan 
wanita yang murtad ( 2 )) 

--Penjelasan. 

iLÜS: Mengisut atau naik. 

: Terikat. 

3 &\ «Uu : Putusan Aiiah dan Rasul-Nya; 
siapa meninggalkan agamanya, ia wajib 
dibunuh. 

Uiiif JlS: Mu'adz maksudnya. 

: Untuk melegakan jiwa dengan 
tidur agar lebih giat saat bangun. 

ü: Yaitu qiyamullail-ku. 


KEUTAMAAN PEMIMPIN YANG ADIL 

HADITS KE-1199 

i. *:» > • l. A A 

4Ail {j* 

Jjiws jäj $ Jf 

Jj— jAj jAl Jp Qj J^/b ‘{Hi*®’ 

Äjji-L« e^jj St*? Jp s SP!3 

.> • - ? * • * „„ 2 , ...» -r.» > , -\i^ • >°' 

t4JLfr JjAj oA—»J vä Jp Plj JLjJÜJ 4 *fr 

«IcJ Jj*** 1 - 4 &!5 

^ JjUaJl (jL W (jfjliiJl Äjy^ä-t) 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan 

bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggungjawabanatasyangdipimpinnya. 
Amir (kepala negara) adalah pemimpin 
manusia secara umum, akan dimintai 


755 






pertanggungjawaban atas mereka. Seorang 
suami dalam keluarganya adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggungjawaban 
atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin 
di dalam rumah tangga suaminya dan 
terhadap anak-anaknya dan dia akan 
diminta pertanggungjawaban atas mereka. 
Seorang hamba sahaya adalah pemimpin 
dalam urusan harta tuannya, dia akan diminta 
pertanggungjawaban atasnya. 

Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah 
pemimipin dan setiap kalian akan diminta 
pertanggungjawaban atas siapa yang 
dipimpinnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budak" 
(49), Bab: Larangan memperpanjang 
perbudakan (17)) 

--Penjelasan ... 

: Imam An-Nawawi menuturkan, 
ulama menjelaskan, ^lj)l adalah orang yang 
menjaga, terpercaya, dan selalu membenahi 
tugas yang ia jalankan dan apa atau siapa saja 
yang berada di bawah pengawasannya. Ini 
menunjukkan, siapapun yang membawahi 
siapa saja dituntut untuk berlaku adil 
padanya, menjalankan segala kepentingan 
agama, dunia, atau apapun yang berkenaan 
dengannya, karena dia akan ditanya tentang 
siapa saja yang ia pimpin. Jika ia menunaikan 
kewajiban terhadap orang-orang yang ia 
pimpin, ia mendapat bagian banyak dan 
pahala besar. Namun jika kewajiban tidak ia 
tunaikan, setiap orang yang ia pimpin akan 
menuntut hak kepadanya. 

^ Jp: Istri dan lainnya, mengurus mereka 
dengan benar terkait nafkah dan pergaulan 
yang baik. 

.jJjö l+U? 043 Jc. : Selain yang sudah disebut 
sebelumnya, seperti pelayan dan tarnu dengan 
mengatur segala urusan mereka secara baik 
dan mengurus segala kepentingan mereka. 


HAD1TS KE-1200 


v ^ 1 • j**®-» 

•Uffii J MtA CoJ»- — 

££ £r? J**-* 

£f ** 

*»• ' , a ‘ - ?. ?_• - .M n S' * • - 

40*Ml (jl AJ JUd “U3 Ow 

aJlC- 4JJ| 4JJI {jA 
4JJI oltyuüj U jju/j aJlc- Ajjl 

#1 Q\j \ 


Hadits Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari Al- 
Hasan bahwa Abdullah binZiyad mengunjungi 
Ma'qil bin Yasar ketika sakit menjelang 
wafatnya. Ma'qil berkata kepadanya, "Saya 
akan sampaikan kepadamu sebuah hadits 
yang aku dengar dari Rasulullah jg; aku 
mendengar Nabi ^ bersabda: 

'Seorang hamba yang Allah beri 
amanat kepemimpinan, namun ia tidak 
menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak 
akan mendapatkan aroma surga."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Siapa yang menangani urusan rakyat, 
lantas tidak melaksanakan dengan baik (8)) 

-Penjelasan- 

liti : Meminta Allah untuk menjaganya. 

(Jj : Laiu ia tidak menjaga dan 
mengurusnya. 

& 1 *£ (1 % : Jika ia menganggap halal 

perbuatan tersebut, atau tidak mendapatkan 
aroma surga bersama orang-orang golongan 
pertama yang beruntung. 


756 









HARAM MENCAMBIL HARTA 
RAMPASAN YANC BELUM DIBAGI 


HADITS KE-1201 


.jjiiii jhj *p£ äi ^ *jp\ o 
j£ JL4»J^.{ äiil s :JV5 

^ *sSj j* \ J &ž «Ž jp ## 

rt -l.ifr •. » i. -r. ^*.j>„ 2,, 
i : 4Ül \j aJ 

ä «Jj i iiliibi JJ <&£ jü iiu^f 

duii: jyö .^4? jii jjij c jji ,jiij 


«* • J» * * • 


Jf _ 


:Jj5^ «Lgli *s3j jpj id&Jul JLd i£& au 
õl VlliOU dJÜJtS : j/tl <^1 4AJI j^j u; 

J .• i-T 2.;- 


Jj-j <i : JjV jf* £l»j ,> jl feU*L>l 

aäffif JS i$i aü jjjifa :jjlS .^Ui 

(JjLOl i_jV> ^A^ rjljJ-l ijbS" oT o-^i-i) 


Abu Hurairah m berkata, "Nabi gg berdiri 
di hadapan kami laiu beliau mengingatkan 
tentang perkara ghulõl (mengambil harta 
rampasan perang sebelum dibagikan) dan 
beliau memperingatkan besarnya dosa 
dan akibat dari perbuatan tersebut. Beliau 
bersabda: 

'Sungguh, akan kutemui salah seorang dari 
kalian pada hari Kiamat, di tengkuknya 
ada seekor kambing yang mengembik, di 
tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik. 
la berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku. 
Laiu aku jawab: Aku tidak bisa menolongmu 
sedikit pun. Aku sudah menyampaikan 
kepadamu (ketika di dunia)/ 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada seekor unta yang melenguh, 
sambil ia berkata: Wahai Rasulullah, 


tolonglah aku. Laiu aku menjawab: Aku tidak 
bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah 
menyampaikan kepadamu (ketika di dunia)/ 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada sebongkah emas dan 
perak laiu dia berkata: Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku. Laiu aku menjawab: Aku tidak 
bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah 
menyampaikan kepadamu (ketika di dunia)/ 

Dan kutemui seseorang yang di atas 
tengkuknya ada lembaran kain sembari 
berkata: Wahai Rasulullah, tolonglah aku. 
Laiu aku jawab: Aku tidak bisa menolongmu 
sedikit pun. Aku sudah menyampaikan 
kepadamu (ketika di dunia)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihacf' (56), Bab: 
Pengkhianatan (189)) 

-Penjelasan- 

: Makna asli ghulul adalah berkhianat 
secara mutlak, kemudian secara khusus 
digunakan untuk pengkhianatan harta 
rampasan perang. Nafthawaih menjelaskan, 
disebut ghulul karena tangan-tangan 
terbelenggu karenanya. Ghalla gululan atau 
aghalla ighlalan. 

jÜ=üt Oftijf H : Dari kata ilfa, artinya 
menemukan, maksudnya jangan sampai aku 
mendapati seseorang di antara kalian dengan 
sifat seperti ini. Maknanya; janganlah kalian 
melakukan suatu perbuatan dimana aku 
mendapati seseorang di antara kalian dengan 
sifat seperti itu karena perbuatan tersebut. 

i\Si : Suara embikan kambing. 

: Suara ringikan kuda kala minta makan. 

tili lihi* Sl: Aku tidak memiliki pelindung 
kepala. 

e&fcf ii : Aku telah menyampaikan hukum 
Allah kepadamu, maka tidak ada lagi alasan 
bagimu. Ini puncak peringatan, karena beliau 
adalah pemilik syafaat bagi para pendosa. 


757 






: Suara ringikan unta. 

k0j jtj : Emas atau perak berada di 
lehemya. 

j : Jamak riq'ah, maksudnya pakaian. 

&£ : Berbunyi dan bergerak-gerak ketika 
diterpa angin. Maknanya; apapun yang dicuri 
oleh pencuri harta rampasan perang, p adahari 
kiamat, ia datang dengan membawa barang 
tersebut agar aibnya disebar di hadapan para 
makhluk, baik barang curian tersebut berupa 
hewan, pakaian, emas, ataupun perak. Inilah 
penafsiran dan penjelasan firman Allah 
s&, “Barangsiapa yang berkhianat dalam 
urusan rampasan perang itu, maka pada hari 
kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya tfti."(Äli ‘Imrän: 161) 


PEGAWAI HARAM MENERIMA 
HADIAH 1 

HADITS KE-1202 

JflSil jJu/j AJifr Ätil 

I jjb Ajjl J_^wJ \j : JUl <a!^C- 

«sd c4j 4 6 jjü y f :ii j\ü 4 joi i oäj 

ii jpj pil fi s jtf oufj 

J I 2 II ^ ^*1 ^ " J«i» 1 ^ #» 

iO>LsÄjl iXAJ 

Ju UJ (Juu Ui: J13 pj «ÜJhljA uj 4 JJl Jp 

l-AA Jj-lLyS LLÄjUj J^uul 


1 Pegawai haram menerima hadiah. Itu sama saja dengan 
ghulul. Sebab, ia berkhianat dan menyalahgunafcan 
jabatan dan amanat yang diembankan kepadanya. 
Karenanya, disebutkan dalam hadits bahwa hukuman 
baginya pada hari kiamat ialah, ia akan dibebani hadiah 
yang diberikan kepada sewaktu di dunia. 


> * «■» i 

.i jj olj v. jI Cvo 3 juü ^bl ((J (jojkl lojbj 

iU ÜQJI gj aj xii s ^i 44 j&»lii 

cül^ jjj iV&j aJ Aj Xli l^«J jlf jl <AÄi£- Jp 

4 ^ Xli Sli Culf I4) 4 j Jl>> õJaj 

* tf" ♦ :• 
.CJub Juti syuu 

*1" ■'t.i ? - -r.t t»•>.. si •*> .•»? i,ss 

AaJLC> AJJl il J^*^ |#J :.A»U*^j| Ju 3 

u ■*i>t-t im J" * «"■ «-T«”- 
A» .n fr (Jl >*■) ui , tJü AjL x jj 

(|JL>| clt All ^ill (j^*J 


Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg pernah mengangkat amil zakat. 
Selesai bekerja, amil tädi mendatangi Nabi 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini untuk 
kalian dan ini dihadiahkan untukku." 

Lantas Nabi bersabda, "Coba kalau kamu 
duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu 
kemudian kamu cermati, apakah kamu akan 
memperoleh hadiah itu ataukah tidak?" 

Kemudian Rasulullah berdiri di sõre itu 
setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji 
Allah dengan puji-pujian yang patut bagi-Nya, 
kemudian beliau mulai berbicara, "Ämma 
ba'du. Ada apa gerangan dengan amil zakat 
yang kami pekerjakan. la mendatangi kami 
dan mengatakan, "Ini (hasil) dari pekerjaan 
kalian dan ini hadiah untukku. Coba ia duduk- 
duduk saja di rumah ayah atau ibunya lantas 
ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah itu 
atauka h tida k? Demi Zat ya ng jiwa Müha mmad 
ada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang di 
antara kalian mengambil harta tanpa haknya, 
melainkan pada hari Kiamat nanti harta itu ia 
pikul di atas tengkuknya; jika itu unta, ia akan 
memikulnya dan mengeluarkan suara unta; 
dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan 


758 




melenguh; dan jika harta yang ia ambil berupa 
kambing, maka kambing itu akan mengembik. 
Sungguh telah kusampaikan." 

Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah 
mengangkat tangannya hingga kami 
melihat warna putih ketiaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nazat" 
(83), Bab: Bagaimana sumpah Nabi ^ (3)) 

.Penjelasan. 

Sule Jliili: Ia adalah Abdullah bin Lutbiyyah. 
S: Tidak mengkhianati. 

: Dari sedekah. 

1% 5J: Suara unta. 

Suara sapi. 

: Suara kambing yang keras, dari kata 
yu'ar, mengikuti pola kata ghurab. 

il£ji : Warna putih yang bercampur warna 
seperti warna tanah, seperti itu juga warna 
bagian dalam ketika, untuk itu disebut ‘afrah. 
Maknanya; Nabi mengangkat kedua tangan 
beliau tinggi-tinggi, hingga warna putih kedua 
ketika beliau terlihat, laiu kami melihatnya. 
Hadits ini menunjukkan, hadiah yang diterima 
para pejabat haram hukumnya dan termasuk 
pengkhianatan, karena ia mengkhianad 
kekuasaan dan amanat yang ia pegang. 
Sebagai hukumannya, ia akan membawa 
barang yang diberikan kepadanya pada hari 
kiamat, seperti hukuman orang yang mencuri 
atau mengkhianati harta rampasan perang. 


I—»U \\ : A—jJl « yy~d t jt To : j Ojš-I) 


Hadits Ibnu Abbas m tentang firman Allah: 
Taattah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya 
serta kepada pemimpin kalian. Ibnu Abbas 
berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan 
Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi 
M mengutusnya dalam sebuah sariyah 
(peperangan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: An- 
Nisa' (4), Bab: Firman-Nya: "Taatlah kalian 
kepada Allah dan taatlah kalian kepada 
Rasul dan ulil amri dari kalian" (11)) 

--Penjelasan.-. 

JVS: Yaitu taatilah Allah, dan di dalam 
Al-Qur’an disebutkan, "Dan taatilah Rasul,” 
terkait Al-Qur’an yang ia jelaskan kepada 
kalian, juga yang disebutkan dalam nash 
sunnah. Fi’il kembali diulang pada firman, 
u Dan taatilah Rasul,” mengisyaratkan 
bahwa Rasul harus ditaati secara tersendiri, 
selanjutnya fi’il ini tidak diulang pada 
firman, "Ulil amri,” untuk memberitahukan 
bahwa mereka tidak ditaati secara tersendiri. 
Mereka hanya wajib ditaati ketika mereka 
selaras dengan kebenaran seperti yang 
diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. 


WAJIB TAAT KEPADA PEMIMPIN 
DALAM HAL SELAIN MAKSIAT 

HADITS KE-1203 

Ijjuipij Ätil IjjJjpO £jl viooi- -ItT 

II £ cJji : jtf jfh jjfj 


HADITS KE-1204 

oi cAifr Ätil ijijk &\ tioAs- -IM 
lo Jf\&\ £ : jlS tfLj A?A &\ j&l 
«4JL3\ JLO 4JJi 


759 









:(JV*J *1)1 Jjji <—Aj \ i_jUS” ST :j ^UxJl <j»^i.I) 

(p£sü> ^Sll (Jjlj 


Abu Hurairah tss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah £š bersabda: "Barang siapa yang 
menaatiku, ia telah menaati Allah. Barang 
siapa membangkang kepadaku, ia telah 
membangkang kepada Allah. Barang siapa 
menaati amirku, ia telah menaatiku. Dan 
barang siapa membangkang kepada amirku, 
ia telah membangkang kepadaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukurrf' (93), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Taatlah kallan 
kepada Allah dan taatlah kalian kepada 
Rasul dan ulil amri dari kalian" (1)) 

.Penjelasan- 

siil lii & : Ini diambil dari firman 
Allah es, " Barangsiapa yang mentaati 
Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati 
Allah." (An-Nisä': 80) Yaitu, karena aku 
tidak memerintahkan selain yang Allah 
perintahkan, maka siapa melakukan apa 
yang aku perintahkan, sejatinya ia taat pada 
apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk 
aku perintahkan. 

& &jJ\ jij : Nabi ^ juga 
menyampaikan sabda yang sama terkait 
kemaksiatan, karena Allah memerintahkan 
untuk taat pada Rasul-Nya, dan beliau 
memerintahkan untuk taat kepada amir, 
sehingga ketaatan ini saling beriringan. 

Al-Khatthabi menuturkan alasan perhatian 
Nabi jg; terhadap para pemimpin hingga 
menyandingkan ketaatan kepada pemimpin 
dengan ketaatan kepada beliau; sebelumnya, 
kaum Quraisy dan orang-orang Arab di 
sekitar mereka tidak mengenal apa itu 


kepemimpinan dan mereka hanya mematuhi 
para pemimpin kabilah saja, selanjutnya 
ketika Islam datang dan Nabi menunjuk 
sejumlah pemimpin untuk mengurus mereka, 
mereka mengingkari hai itu, dan sebagian di 
antara mereka enggan untuk taat. Nabi jg 
selanjutnya memberitahukan kepada mereka 
bahwa ketaatan kepada pemimpin sama 
seperti taat kepada beliau, mendurhakai 
pemimpin sama saja mendurhakai beliau, 
sebagai dorongan bagi mereka untuk taat 
kepada pemimpin-pemimpin mereka agar 
persatuan mereka tidak terpecah belah. 


HADITS KE-1205 


** ^ J11 ^ ^ • <m . | • ^ 


IftUaJVj £lš\ :JVl «fLj &\ 

\* \ * ••" * * • m i- ^ ^ m* i*^i* 

{4 * 4 J jaJ vA (O^JJ 

Stj Sü y*\ 

AG-UaJlj Aj i VT 

( wm jJ L* 


Abdullah bin ümar WS meriwayatkan dari 
Nabi lg, beliau bersabda: "Mendengar dan 
taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik 
dalam hal-hal yang ia suka maupun yang 
tidak ia suka, selama tidak diperintahkan 
melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia 
diperintahkan melakukan maksiat maka tidak 
ada kewajiban mendengar dan taat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Patuh dan taat kepada pemimpin selagi 
bukan dalam kemaksiatan (4)) 

.-.Penjelasan. 

icl£JV> £1S\ : Mendengar dan patuh wajib 
untuk imam atau wakilnya. 


760 








>jl p U : Yaitu selama seorang muslim tidak 
diperintahkan pemimpinnya. 

S 3 % : Yaitu dalam kondisi tersebut, 
ia tidak wajib mendengar dan patuh, karena 
ketaatan hanya wajib dalam kebajikan, 
sementarakemungkaranadalahkemaksiatan, 
bahkan haram hukumnya bagi yang mampu 
untuk menolak. 


HADITS KE-1206 


(iju :J\S t«d Üll -N?»*! 

Vij f*!* ^ ^ fiij Äi 

• *t- ,,{«</,>•? i «• jIJi - 

<!»1 yua (jt jl 


5l jülj *3» ÄI J,fll jd Jj :jvlj 

j&fr UJ j£atfe cj-S :j\i j; :gjla 
j£*j j&3 jä lj\S jLsJijv; 
|L^ 3 JU JüL fÜl IpA Oi Ijidjll 
ÄI jfl l%= dj JVS <J& jj 

fi uzd di-^li *j&\ & Gö 6 ^ 

jj^jfjj jžsUy *j\ŠKO 0 > SldUjJ' 
lp> U Ujišo jl:JÜ3 «fJuj dp ÄI ju* 
õjjiÄ 4 i&uLi di «i Ju! v& 

...H <_A> t J^K*"Sll >jUS" \r :j 


Ali s® berkata, "Nabi jg mengutus sebuah 
ekspedisi 2 dan mengangkat seorang 
shahabat dari Anshar sebagai pemimpin 
mereka, dan beliau memerintahkan mereka 
untuk menaatinya. Sahabat dari Anshar 
tersebut marah dan mengatakan, 'Bukankah 

2 Perang yang tidak dipimpin dan tidak diikuti oleh Nabi {g. 
Pasukannya berjumlah seki ta r 300 atau 400 orang. 


Rasulullah gj telah memerintahkan kalian 
untuk menaatiku?' Mereka menjawab, 'Ya.' 

Sahabat dari Anshar itu meneruskan, 'Karena 
itu, aku ingin kalian mengumpulkan kayu 
bakar dan menyalakan api. Kemudian 
masuklah kalian ke api itu.' 

Mereka pun mengumpulkan kayu bakar 
dan menyalakan api. Tatkala mereka 
hendak memasukinya, satu sama lain saling 
berpandangan. Sebagian mengatakan, 
'Bukankah kita mengikuti Nabi jg untuk 
menjauhkan diri dari api, kenapa (sekarang) 
kita hendak memasukinya?' 

Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, 
tiba-tiba api padam dan kemarahannya 
reda. Akhirnya kejadian ini disampaikan 
kepada Nabi laiu beliau mengatakan, 
'Seandainya mereka memasukinya, niscaya 
mereka tidak akan keluar dari api tersebut 
selama-lamanya. Ketaatan hanya pada 
perkara yang makruf."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum” (93), 
Bab: Patuh dan taat kepada pemimpin selagi 
bukan dalam kemaksiatan (4)) 

--penjelasan - -.. 

kjC .: Sekelompok pasukan berjumlah sekitar 
300 atau 400 personil. 

Ižjiž-S j! : Andai mereka masuk ke dalam 
kobaran api yang mereka nyalakan dengan 
keyakinan demi ketaatan terhadap pemimpin, 
tentu api tidak membahayakan mereka. 

\'A U: Tentu mereka mati di dalamnya 
dan tidak akan keluar dari sana seumur dunia. 


HADITS KE-1207 


• "* «"'J t ^ £ j. • . *• .J * * 

SiUi- j£- CXaUaJI õiUfr -\f*Y 

jAj C^jLäJI õSUfr jp ULšO :Jll tilal ^1 

tililü tiuOJp tÜll (ÜäJuöI :llü iJsüJa 


761 







• Jv3 |*Xri4j ^ Js* 4ill £y* dJJt***At (Aj 4Jjl 

jül »&iul fLj *3* ito Ji 54J1 \fcs 
£ ÄiuäJi} ^Iji jp £UU ii <£l£ Ü-i 1^5 
<UJlc> õJSIj Ü jStij ÜiyJLcj UaJS^j i-k■*■*« * 
££ ijj; i? S ^ aÜ?>Vi ^Ui S iv, 

jl*^ ^3 4JJ| j^a aŽsJCLC- 
Aül Üjä «—Aj t «—A^S* !(3 AjJ-^t) 

(l^ij^SÕj Ij_jj*I (,5-Xju õi' J—J aJlc. 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari 
Dunadah bin Umayyah mengatakan, "Kami 
mengunjungi Ubadah bin Shamit ketika 
ia sedang sakit. Kami katakan, 'Semoga 
Allah menyembuhkan sakitmu, ceritakan 
kepada kami sebuah hadits, yang kiranya 
Allah memberimu manfaat karenanya, yang 
engkau dengar dari Nabi 3gj!' 

la menjawab, 'Nabi ^ memanggil kami 
sehingga kami berbaiat kepada beliau.' 
Ubadah melanjutkan, 'Di antara janji yang 
beliau ambil dari kami adalah, agar kami 
berbaiat kepada beliau untuk senantiasa 
mendengar dan taat pada saat rajin maupun 
maias, dan pada saat sulit maupun mudah, 
lebih mementingkan urusan bersama, serta 
agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya 
kecuali jika kalian melihat kekufuran yang 
nyata, yang kalian memiliki bukti yang jelas 
dari Allah' 1 ." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Fitnah " (92), Bab: Sabda 
Nabi $jj: "Sepeninggalku kalian akan melihat 
perkara-perkara yang kalian mengingkarinya 
( 2 )) 


--Penjelasan- 

£lc. Iii Ci: Terkait apa yang beliau syaratkan 
kepada kami. 

3 Berupa nash Al-Qu^an atau hadits sahih yang tidak 
mengandung ta'wil. 


££&•} Ukiii £: Kedua kata ini mashdar mimi, 
maksudnya saat kami giat, padahal saat itu 
kami tidak mampu melakukan apa yang 
diperintahkan kepada kami. 

Ulc. r$j : Para pemimpin mendahulukan 
diri mereka sendid dalam segala bagian dan 
memonopoli semua itu. 

Üa* S ' Kami tidak merebut 

kekuasaan dari siapa yang patut 
memegangnya, seperti para imam adil 
dan amir-amir adil. Maksud yang patut 
di sini adalah siapa saja yang memegang 
kepemimpinan. 

U-l£ \£L >: Jelas dan tegas. 

M : Nash Al-Qur'an atau 

hadits shahih yang tidak bisa ditakwilkan. 
Untuk itu, tidak boleh membelot terhadap 
seorang imam adil, selama tindakannya bisa 
ditakwilkan. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
makna hadits; janganlah kalian merebut 
kekuasaan dari pada pemimpin dan jangan 
mengusik mereka, kecuali jika kalian melihat 
kemungkaran nyata dari mereka yang kalian 
ketahui dari kaidah-kaidah Islam. Jika kalian 
melihat kemungkaran seperti ini, maka 
ingkarilah kemungkaran mereka itu. Urusan 
membelot dan memerangi para pemimpin, 
haram hukumnya berdasarkan ijma’ kaum 
muslimin, meski mereka fasik dan zalim. 


PERINTAH UNTUK MENAATI BAI’AT 
IMAM YANG PERTAMA 

HADITS KE-1208 

£6 &\ & -J\ ^ -\f. A 

cilT :j\3 

JU Sf 4jlJ (jiXb UjT 

: j\5 ui :ip\i ojjJiUi iuü- 


762 






f&u äi Sü Ajiiij gS 

(jjSl^«>1 ,^j jSi L* i_jL o* :»UüYl vjkS' V: j (jijliyJI 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda: 

"Bani Israil selalu didampingi oleh para Nabi. 
Setiap kali seorang Nabi meninggal, maka 
diutuslah Nabi setelahnya. Dan sungguh, 
tidak ada Nabi setelahku. Yang ada adalah 
para khalifah yang banyak jumlahnya." 

Para shahabat bertanya, "Apa yang baginda 
perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, 
"Penuhilah baiat khalifah yang pertama (lebih 
dahulu diangkat), berikanlah hak mereka. 
Karena Allah akan bertanya kepada mereka 
tentang pemerintahan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 

.Penjelasan. 

: Para nabi mengatur segala 
urusan mereka, seperti yang dilakukan para 
pemimpin terhadap rakyatnya. 

iili-: Menggantikan posisinya. 

Vijivs Ui : Ketika muncul banyak khalifah 
sepeninggalmu, laiu terjadi pertikaian dan 
perselisihan di antara mereka, apa yang kau 
perintahkan kepada kami? 

\y : Ffil amar dari kata wafa\ 

JjSvi : Fa'untuk urutan, pengulangan, 

dan terus-menerus. Ini tidak terjadi di 
satu masa, tapi hukum .ini berlaku di 
setiap perubahan setiap zaman dan baiat. 
Disebutkan dalam Fathul Bäry, ketika 
seorang khalifah dibaiat setelah khalifah, 
maka baiat khalifah pertama sah dan wajib 
dipenuhi, sementara baiat untuk khalifah 
kedua tidak sah. 


jLili : Hak mendengar dan patuh, 

karena di balik kepatuhan ini mengandung 
makna menjunjung tinggi kalimat agama, 
mencegah berbagai fitnah dan keburukan. 

Ui jUiiU. äi öj*: Allah akan mengambil 
hak kalian dari mereka. 


HAD1TS KE-1209 


4JJ| ^*0 ^i)l ( j£- (l^Uyt 

jAl 3 Uj äi G :ip\5 
tfJJl äi õjiÜoj vi^l 

j oU^tc- "U (JjlšnJI *j»y».l) 


Ibnu Mas'ud sa» meriwayatkan dari Nabi $S, 
beliau bersabda: "Sungguh akan terjadi sifat- 
sifat egoisme dan hal-hal yang kalian ingkari." 
Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa 
yang baginda perintahkan kepada kami (bila 
zaman itu kami alami)?" Beliau menjawab, 
"Kalian tunaikan hak-hak (orang lain) yang 
menjadi kewajiban kalian dan kalian minta 
hak kalian kepada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak yang 
TerpujT (61), Bab: Tanda-tanda kenabian 
dalam Islam (25)) 

-Penjelasan---. 

0 : Akan ada sepeninggalku nanti. 

\'J> : Al-Azhari menjelaskan, artinya sikap 
mementingkan diri sendiri, artinya kalian 
tidak diprioritaskan dalam urusan-urusan 
dunia, sementara selain kalian yang lebih 
dipentingkan dalam pembagian jatah 
rampasan perang. 


763 









j^i (3 : Akan ada urusan-urusan lain di antara 
urusan agama. 

Ui : Apa yang kau perintahkan untuk 
kami lakukan jika hai itu terjadi? 

ji-' õjiji: Membayarkan harta yang 
wajib kalian zakati, dan menyerahkan nyawa 
untuk beijihad. 

‘f£=b iil iil : Kalian meminta kepada 
Allah untuk menunaikan hak kalian dari 
rampasan perang dan semacamnya, jangan 
kalian perangi pemimpin-pemimpin kalian 
demi meminta hak kalian, tapi tunaikan hak 
mereka; mendengar, taat, dan hak-hak agama, 
dan serahkan urusan mereka kepada Allah. 


(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak yang 
Terpuji Orang-Orang Anshat " (63), Bab: 
Sabda Nabi kepada orang-orang 
Anshan "Bersabarlah kalian sampai kalian 
menemuiku di telaga Haudz" (8)) 

...Penjelasan. 

Apakah engkau tidakmenjadikanku 
pekerja untuk mengurus zakat, atau 
memimpin suatu negeri. 

\'J\ Üybcl. : Maksudnya pemimpin 

yang mementingkan diri mereka sendiri 
dalam urusan-urusan dunia, dan lebih 
mengutamakan orang lain dari pada kalian. 


SABAR MENGHADAPI KEZALIMAN 
PENGUASA 


HADITS KE-1210 


' li-'- ?T •'. * • > • - 

Cyi -wv 

J&Ž Sl Äi jjij G :jll 

^ õjiki :jvl uSi cl^i 

jp üjÄj 

jjjJl Jji <_jU A :jLalS|l «>,>1) 

(u^jA-l J* (_j>- lj_^-ol jLol^U jjLy 4^1®. iil 


Usaid bin Hudhair meriwayatkan bahwa ada 
orang dari kaum Anshar berkata, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda 
memberiku jabatan sebagaimana baginda 
memberi jabatan kepada si fulan?" 

Beliau menjawab, "Sepeninggalku nanti, akan 
kalian jumpai sikap-sikap utsrah (individualis, 
egois, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri). Maka bersabarlah kalian hingga 
kalian berjumpa denganku di telaga ai- 
haudh (telaga)." 


PERINTAH UNTUK TETAP BERSÄMA 
JAMAAH KAUM MUSLIMIN KETI KA 
MUNCUL BANYAK FITNAH 


HADITS KE-1211 


t 0 

j* 0^' ci -ww 

öš :jj& cf4\ & ^ cr 3 4Sjii 
fLj aIE Äi Äi jjij jjifo Jl 
jŠjm õi Siž jiji je. abi ‘iii 

‘J«»j jj**j ^ 

j? jA^- 1 lü iju J43 ijÄiU 1 j+i Äi lillil 

<>? j&l ^ -bw Jäj pii : jl* JA 

fjl : jll AÜS Uj :cil AJ} ^ :jll 

4 ^ ‘<i 5 ^ jS 

jj lifti : jll JA j? jiil dÜl lJu jJŠ 

: iü i^i JjiU £Jl ^lil ^ ^ 0 $ 

«I^jL- :jlil 13 pJL» ÄI jjij 6 


764 







jj <j>Ü Uj :cil lH_jl 

:cJj 'ÜXjk fjjj : jtl J1JS 

t *• 9 i"* "ii** ^ 1*^1 o*’ 2 •* io"” • o y -* oT ° • f 

JjAC-b :Jl3 fUJ *i/j 4X-U- |4l jÜ jl9 

§3^ Jž»*3 o'il3 

<2Üi J& (5õ]3 ojlll <2l5jjo 

j »_^JI CiUjtfr i_jU fo ri^Jbil <_jVsS” u ij «^j-l) 


Diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman dari 
Abu Idris Al-Khaulani bahwa ia mendengar 
Hudzaifah bin Yaman m berkata, "Orang- 
orang bertanya kepada Rasulullah ^tentang 
kebaikan. Namun, saya justru bertanya 
kepada beliau tentang keburukan, karena 
saya khawatir akan menimpaku. Saya 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami dahulu 
berada dalam kejahilan dan kejahatan, laiu 
Allah Ta'ala menurunkan kebaikan (agama) 
ini kepada kami. Apakah setelah ini akan 
ada lagi keburukan?' 

Beliau menjawab, 'Ya.' 

Saya bertanya lagi, 'Apakah setelah itu ada 
lagi kebaikan?' 

Beliau menjawab, 'Ya, akan tetapi ada 
cacatnya.' 

Saya bertanya, 'Apa cacatnya?' 

Beliau bersabda, 'Kaum yang mencari 
petunjuk selain daripada petunjukku. Kamu 
tahu mereka tapi kamu ingkari.' 

Saya bertanya, 'Apakah setelah itu akan ada 
keburukan lagi?' 

Jawab beliau, 'Ya. Yaitu orang-orang yang 
mengajak ke neraka Dahanam*. Barang 
siapa memenuhi ajakannya maka ia akan 
dilemparkan ke dalam neraka itu.' 


Saya bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, 
tunjukanlah kepada kami ciri-ciri mereka.' 

Beliau menjawab, 'Baiklah, kulit dan bahasa 
mereka sama dengan kitaV 

Aku bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa 
petunjuk Anda seandainya aku menemui hai 
yang demikian?' 

Jawab beliau, 'Tetaplah kamu bersama 
jamaah kaum muslimin dan imam (pemimpin) 
mereka.' 

Saya bertanya lagi, 'Jika tidak ada jamaah 
dan imam?' 

Beliau menjawab, 'Tinggalkan semua 
kelompok meski kamu harus menggigit akar 
kayu sampai ajal menjemput, dan kamu 
masih dalam keadaan demikian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak yang 
TerpujT (61), Bab: Tanda-tanda kenabian 
dalam Islam (25)) 

..-.Penjelasan. 

jfc-i : Syarr adalah fitnah, lemahnya 
tali-tali Islam, menyebamya kesesatan dan 
bid’ah, sementara khair (kebaikan) adalah 
kebalikan semua itu. 

jL\ iiil : Maksudnya mengutusmu, 
memperkuat bangunanbangunan Islam, 
merun tuhkan pondasi-pondasi kekafiran dan 
kesesatan. 

: Kotoran, tidak jemih dan tidak mumi. 

J&53 <Sj£ : Kau mengenali kebaikan dari 
mereka laiu kau syukuri, dan kau juga melihat 
keburukan dari mereka laiu kau ingkari. 

pSfe. yljli Jt ;lcS : Berdasarkan akibat dari 
segala perihal mereka, yaitu mereka menyeru 
manusia menuju kesesatan dan menghalangi 
mereka dari petunjuk dengan berbagai macam 
kepalsuan. Untuk itu, seruan mereka ini sama 
seperti pintu-pintu neraka. 


4 Mereka mengajak manusia pada kesesatan dan 
menghalangi mereka melaksanakan petunjuk (Al-Huda) 
dengan berbagai macam propaganda. 


5 Mereka menyampaikan nasihat dan taushiyah sebagaimana 
yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul-Nya, tapi di 
dalam hati mereka tidak ada sedikit pun kebaikan. 


765 





j; : Ke neraka, maksudnya resiko 
yang akan dihadapi nantinya. 

j* (Le. : Dari golongan dan kabilah kita 
sendiri, dari kalangan Arab, atau dari para 
pemeluk agama kita. 

&LJU öjŠ&j : Berbahasa Arab. Pendapat 
lain mengartikan; mereka menuturkan 
firman Allah dan sabda Rasul-Nya kala 
menyampaikan nasehat dan hikmah, namun 
di hati mereka tidak ada sedikit pun kebaikan. 

: Pemimpin mereka. 

s^i, jõi JU5 õt jlj : Meski menjauhkan diri 
dari pergaulan dilakukan dengan menggigit 
akar pohon, janganlah engkau berpaling dari 
hai itu. 

iUi Jc cjij opl viišTjju i Ath-Thaibi 
menjelaskan, syarat yang disebutkan di 
akhir kalam ini dilebih-lebihkan, maksudnya 
jauhkan dirimu dari pergaulan dengan orang- 
orang tanpa adanya tujuan apapun setelah 
itu, meski kau harus menggigit akar pohon, 
lakukan itu, karena itu lebih baik bagimu. Al- 
Baidhawi menjelaskan, maknanya demikian; 
jika di bumi tidak ada khalifah, maka kau 
harus mengucilkan diri dan bersabar 
menghadapi kerasnya zaman. Menggigit 
akar pohon adalah kiasan untuk menghadapi 
kesulitan, maksudnya adalah tetap konsisten, 
sama seperti sabda Nabi dalam hadits lain, 
“Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham." 


Ibnu Abbas m meriwayatkan dari Nabi 
$1, beliau bersabda: "Barang siapa tidak 
menyukai sesuatu dari amir (pemimpinnya) 
hendaklah bersabar, sebab siapa saja yang 
keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal 
saja (laiu mati), ia mati seperti mati jahiliyah." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi "Sepeninggalku kalian akan melihat 
perkara-perkara yang kalian mengingkarinya 

(30) 

.- ■ Penjelasan ■ - —. 

liii- &*]>&' Membenci suatu urusan 
agama dari pemimpinnya. 

: Hendaklah bersabar menghadapi hai 
tersebut dan jangan meninggalkan ketaatan 
kepada sultan. 

iuUli icif õU : Penjelasan kondisi kematian 
orang yang melakukan hai tersebut, 
maksudnya seperti matinya orang jahiliyah 
dalam kondisi sesat dan terpecah belah 
tanpa memiliki seorang imam yang ditaati. 
Hadits ini menunjukkan, sultan tidak dicopot 
karena kefasikan, karena mencopot seorang 
sultan karena suatu kefasikan akan memicu 
fitnah, pertumpahan darah, dan perpecahan, 
sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan 
akibat pencopotan pemimpin lebih banyak 
dari pada jika ia tetap dipertahankan. 


HADITS KE-1212 


• . . mt ^ tfti ^ * <0 * *1 * * 

aJlc. 4JJi jJl Ci J X> 

i « ? « - A -- 

Ajld Jl9 UjlÄ 0 j $ a \ ^ :JV3 

iluii K* õu iJä oUäiuJi & ££ £ 

gjJI Jji 


IMAM HARUS MEMBAIAT PASUKAN 
KETI KA AKAN PERANG 


HADITS KE-1213 

:Jll <4A)1 «ui aj oli iõj xi -NfVT 

fjj xli äi ii 


6 Seorang penguasa tidak boleh dicopot dari jabatannya 
hanya karena ia berbuat kefasikan. Karena pencopotannya 
dapat mengakibatkan timbulnya fitnah, pertumpahan 
darah, dan perpecahan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 
pencopotannya lebih besar ketimbang bila ia tetap berkuasa. 



■:£A iX\ 


766 







J5j jSUjtj 03i 00*11 

5& jydl >J cil" 

Sjrji. »_jIj To <_jbS" : j tSjliül 


aku mendatanginya, namun aku tidak 
mengenalinya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari' (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah 
^ bersabda kepada kami pada hari 
(perjanjian) Hudaibiyah, "Kalian adalah 
sebaik-baik penduduk bumi 7 ." Saat 
itu kami berjumlah seribu empat ratus orang. 
Seandainya hari ini aku dapat melihat 8 , pasti 
aku akan tunjukkan kepada kalian posisi 
pohon tersebut. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangari' (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 


HADITS KE-1215 

• '* ' • - ,>ft. • - * • - 

# ji ” õi -w° 

iji jp : &j^i 0? ^-*4 *^5 : j\S allfr 

$ <fLj g* äi p 4 aji jp js# 

ojdl jp jvl jäi 

(J^.d-1 ro r^jUJLI ««jUS* li 


.-.Penjelasan.. 

ult$l : Ini menunjukkan, para 

sahabat yang ikut baiatur ridhwan lebih 
baik dari yang lain, dan Utsman bin Affan 
termasuk salah satunya, meski saat itu ia 
berada di Makkah, karena Nabi jg; mewakili 
baiat Utsman, sehingga ia sama dengan para 
sahabat yang ikut dalam baiatur ridhwan. 
Dalam hadits ini tidak ada hujah bagi Syi'ah 
untuk lebih mengutamakan Aü dari Utsman. 


Hadits Salamah bin Al-Akwa' m. Yazid bin 
Abu Ubaid berkata, "Aku bertanya kepada 
Salamah bin Al-Akwa', 'Untuk apa kalian 
berbaiat kepada Rasulullah % pada hari 
Hudaibiyah?' Salamah menjawab, 'Untuk 
kematian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangari' (64), Bab: 
Perang Hudaibiyah (35)) 

...Penjelasan. 

ojdl jt: Untuk konsekuensi mati, yaitu tidak 
melarikan diri. 


HADITS KE-1214 



0 M Q < • ö ^ . J ® /> 

-Wl 

Vf9 jP\ |Jl9 Jüu lillil 9 <tuJi 


õ,yc- ajL ro «-AsS” 11 a»-^»-\) 

Al-Musayyab bin Hazn berkata, "Sungguh 
aku pernah melihat pohon (dalam Bai'atur 
Ridhwan) itu. Setelah beberapa lama 


7 Mereka adalah para shahabat Nabi yang ikut dalam 
baiat di bawah pohon {baist ridhwan). Mereka lebih utama 
daripada shahabat lain yang tidak ikut baiat. Dan Utsman 
termasuk shahabat vang ikut dalam baiat ridhwan. 

8 Itu karena, di akhir nayat mata Jabir buta. 


HADITS KE- 1216 


A • • i • ' J • , 

«UC <01)1 C$bj OJj 4JJ| 9J> — 

Oi :S jül tol iu! <õjAi 0^ *3 : j\S 


jp S : JÜ3 OP jp Jtöl 

jd^j ä äi p fin gp iii 

oi Vji-l j ÄjtwJI W tA^A oi ; j (jjjUvA 

OjU*'* 


767 









Abdullah bin Zaid m> berkata, "Ketika 
terjadi peperangan Harrah (dan orang- 
orang membaiat Abdullah bin Hanzhalah 
untuk kematian), ada orang yang datang 
kepadanya (Abdullah bin Zaid) seraya 
berkata, 'Ibnu Hanzhalah membaiat manusia 
atas kematian/ Maka ia berkata, 'Aku tidak 
akan melakukan itu kepada seorang pun 
setelah Rasulullah žg."' 


hijrah yang kau lakukan karena Allah kala kau 
keluar meninggalkan Madinah. 

Cj yu : Kau memaksakan diri menjadi orang 
badui. 


BAI’AT SETELAH FATHU MEKAH 


(HR. Bukhari, Kitab: “Uhad' (56), Bab: Sumpah 
setia untuk tidak akan lari dalam peperangan 
( 110 )) 


ORANG YANG TELAH HIJRAH HARAM 
KEMBALI KE NEGERI ASALNYA 


HADITS KE-1217 

jp aj! ci *3** ^ 4;**■ “WV 

jp & 4 : J & 

A :JVl cJjiS 

(t ili . l l lj v-jydl <_Aj U ^ 


Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' 
m bahwa ia pernah menemui Al-Hajaj, ia 
berkata, "Wahai Ibnul Akwa', apakah engkau 
akan kembali ke belakang dengan menjadi 
orang badui?" Ibnul Akwa' menjawab, "Tidak, 
tapi Rasulullah jjg mengizinkanku (untuk 
tinggal) di pelosok pedesaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Bermukim di pedesaan ketika terjadi fitnah 
(14)) 


-Penjelasan- 

jp : Kembali ke belakang, ini majaz 

untuk murtad. Maksudnya, kau mundur dari 


J* d>)j Oi 

f.S t > • * • s ? 

:J15 ^ JUiC- <^l 

jälil tj aJlC- aiil ^1)1 jj jl*!® 

SJäjJI Cwoi# : jll jp AjuUi3 

\j| C~Jild jp AjuUI 

r,'' -J.sf >>»?'• 

^u*iu£ ijJui? : JU3 

Ml Jl»_j w>Ij #V li^jUli wAslT Tl :j 4j*^*.j) 


HADITS KE- 1218 

.* > . 


Diriwayatkan Mujasyi' bin Mas’ud dan Abu 
Ma‘bad dari Abu Utsman An Nahdi, Mujasyi' 
bin Mas'ud berkata, aku berangkat bersama 
Abu Ma'bad menemui Nabi |g dengan tujuan 
agar beliau membaiatnya untuk hijrah: Beliau 
berkata, "Hijrah telah berlalu bagi pelaku- 
pelakunya." Aku memba'iatnya untuk Islam 
dan jihad. Di kemudian hari aku bertemu Abu 
Ma'bad dan aku menanyakan itu kepadanya, 
ia menjawab," Mujasyi' benar." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Laits berkata (53)) 

-Penjelasan-- 

jjivjll jp: Ke Madinah. 

i^J\ : Untuk itu, tidak ada hijrah 
setelah penaklukan Makkah. 


768 









HADITS KE-1219 


<&! ^9 J il :Jll —VfW 

• - *»y • Cl ~ Ž* * ^ < - 

*Hf y '•**■* g 5 * fji 6^ 

IjJijli |U^1 miI lilj ciljj 

(jCjaJI jüu 5j»Jb <_>L \M <_>ls£' 01: j (jjjliJI Aj>-^>-\) 


Ibnu Abbas as berkata, "Rasulullah jg 
bersabda pada hari Fathu Mekah, 'Tidak ada 
hijrah 9 , tetapi yang tetap ada adalah jihad 
dan niat. Maka Jika kalian diperintahkan 
berangkat berjihad, berangkatlah!'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: Tidak 
ada hijrah setelah Fathul Mekah (194)) 

..Penjelasan-- 

YJr& S: Maksudnya dari Makkah. 

&3 Sli*. : Hijrah disebabkan jihad di 
jalan Allah dan hijrah disebabkan niat tulus 
untuk Allah sss, seperti menuntut ilmu, dan 
melarikan diri dari berbagai fitnah, hijrah 
seperti ini tetap berlaku sepanjang masa. 

iSvj: Ketika kalian diminta pergi 
berperang, maka pergilah. 


HADITS KE-1220 

tilc. 4JJl <jsfj (Jjjci-I j Cjum l±\ -W* 

jLj *3* äi jfc iLi>f 5» 

jtf ^ 5j 5 JiS ^ 

Jätl :jvl :j\l VjftL* ^ J,» ^ eü 

v§ž S)P ‘>4 s! 3 j 05 

(J,^|\ »!Sj <_Aj Tl obS” tl: j 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan bahwa 
ada seorang Arab Badui bertanya kepada 
Rasulullah ^tentang (amal) hijrah. Beliau pun 
menjawab, "Jangan begitu, sungguh hijrah 
itu amal yang berat. Apakah kamu memiliki 
unta yang wajib kamu keluarkan zakatnya?" 
Orang itu menjawab, "Ya, punya." Maka 
beliau berkata, "Maka amalkanlah itu sekali 
pun dari batik lautan, karena Allah tidak akan 
menyia-nyiakan amalmu sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakaf (24), Bab: Zakat 
unta (36)) 


---Penjelasan- 

l^\ : Membaiatnya untuk tinggal di 

Madinah dan ia tidak termasuk penduduk 
Makkah yang wajib berhijrah sebelum 
penaklukan Makkah. 

u&j : Kata ungkapan rasa belas kasih dan 
iba pada orang yang jatuh dalam kebinasaan 
yang tidak patut ia dapatkan. 

jjoi, Vidi b\ : Menunaikan hak hijrah 
berat, hanya sedikit orang yang mampu 
menunaikannya. Mungkin hijrah yang 
dimaksud tidak bisa dilakukan si penanya 
karena berat baginya, sehingga hijrah baginya 
tidak wajib. 

: Zakatnya. 

*!ju Of : Yaitu di luar perkampungan 

dan perkotaan, seakan beliau bersabda, “jika 
kau menunaikan kewajiban Allah terkait diri 
dan hartamu, maka jangan kau perdulikan 
untuk kau tunaikan di rumahmu, meski kau 
berada di tempat paling jauh. 

: Tidak akan mengurangimu. 


9 Yakni, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Sebab, 
Mekah (sesudah fathu Mekah) telah menjadi negara Islam. 


769 









TATA CARA MEMBAIAT WANITA 


HADITS KE-1221 


4*1 & 4JJ! ^ill gjj SSj^- -WN 

Ccp\ jl O&JÄ ollf :cJ\l fLj 

i, .of 5 ^ “T- ji., ? - 

4i3l — |jLu^ 4JJ| — 

o&jä \i[ \p\ \$ vj) jus 

cJ\S AJ*S?\ (Jl ( 


Jli JJi oiydi ^ ,yiji iii jii $3 šifc 
fLj *5* Ä» J* - jjljjÖc&Ju 
- äi jjij «ajjj by$ty- 


jUZt isi ^iülr - jjuj üji 

^Äl^-Äl^j^cJ^UÄl}^ 

* ^«jIa aJI jic> t Jal siljal Jj - |ju/j 

fLj *3* iil Ji - ji)l j^y iil li 4)5 
iii iSi $ jji' äi yii ii s UiJi £ - 
llS^ ^£=CüylS li ” (^Jl& 

äS>JLI ojJ li! V L f. rõ^JJl ^bS" 1A :j ^liJI *^s-I) 

C«i Xii^‘Xl jl 


•T" >i. 


Aisyah ®, istrl Nabi gg, berkata, "Ketika 
para wanita mukminah berhijrah kepada 
Nabi ^ beliau menguji mereka dengan 
firman Allah Ta'ala: Apabila wanita-wanita 
mukminat datang kepadamu untuk berhijrah, 
maka ujilah mereka." Hingga akhir ayat (Al- 
Mumtahanah: 10). 

Aisyah berkata, "Mukminah yang mengakui 
syarat-syarat itu maka ia telah telah teruji. 
Apabila mereka telah menyetujui syarat 
itu secara lisan, maka Rasulullah akan 
bersabda kepada mereka, 'Pergilah, 
sesungguhnya aku telah membaiat kalian.' 


Demi Allah, tangan Rasulullah jgg sama sekali 
tidak menyentuh tangan kaum mukminah 
tersebut. Beliau membaiat mereka hanya 
dengan ucapan. 

Demi Allah Rasulullah tidak membaiat para 
wanita itu kecuali dengan apa yang telah 
diperintahkan Allah kepada beliau. Bila 
beliau membaiat mereka, maka beliau akan 
berkata, "Aku telah membaiat kalian.' Secara 
lisan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Talak" (68), Bab: Apabila 
seorang wanita Musyrikatau wanita Nashrani 
masuk Islam di bawah (istri) seorang kafir 
dzimmi atau harbi (20)) 

—..Penjelasan-- 

6 ^-li iSj: Dari Makkah sebelum penaklukan 
Makkah. 

i : Menguji mereka terkait hal-hal 
berkenaan dengan iman yang nampak secara 
zhahir. 

^jSi\ lljj jif 5 ^ : Syarat yang tertera dalam 
ayat surah AI-Mumtahanah, yaitu tidak 
menyekutukan Allah dan seterusnya. 

CiJb j>( ÕIS: Yaitu ujian pengakuan hal-hal 
yang beliau sebut. 

jfcic jJ-\ I$ 1 : Baiat. 

: Tanpa berjabat tangan dengan mereka, 
seperti halnya ketika membaiat para lelaki. 


BAI’AT UNTUK MENDENGAR DAN 
TAAT SEMAMPUNYA 

HADITS KE-1222 

\l[ llS' :Jl3 ^ ÄI olfi- IjjS- -\f« 
^1 JpjdljA^Äl^Äl 


770 






UtjT i_>U tr VT : j ifjlnJI <»-^I) 

(^Ul 

Abdullah bin Ümar Wt mengisahkan, "Ketika 
kami berbaiat kepada Rasulullah $š untuk 
mendengar dan taat, beliau mengatakan 
kepada kami, 'Semampu kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hukum-Hukum" (93), 
Bab: Bagaimana imam membaiat orang - 
orang (43)) 


para prajurit, dan tidak memberiku jatah 
seperti jatah yang diberikan kepada para 
prajurit. 

JjU-ls : Ini menunjukkan, siapa yang berusia 
genap limabelas tahun qamariyah, ia sudah 
baligh secara usia, sehingga hukum-hukum 
orang baligh berlaku baginya meski belum 
mimpi basah, sehingga ia sudah dibebankan 
beribadah, menegakkan hudud, berhak 
mendapatkan jatah rampasan perang, dan 
hukum-hukum lain. 


USIA BALIGH 

HAD1TS KE-1223 


51 «u*ic- c$ej # 1 ~™ r 

j, * > 

uil fLj Al & 4ŠJI 

JJ- 5?' ^5 fjä 

i_»U \A vjbS" öt : j <»-^i) 

((4»iWri> 


Hadits Ibnu Ümar ase bahwa Rasulullah žg 
memeriksanya (dalam barisan pasukan) yang 
ikut dalam perang Uhud. Saat itu, ia berumur 
empat belas tahun. Maka beliau belum 
mengizinkanku (ikut perang). Kemudian beliau 
memeriksa lagi (dalam barisan pasukan) pada 
perang Khandaq saat usiaku lima belas tahun, 
dan beliau mengizinkanku (untuk ikut perang). 

(HR. Bukhari, Kitab: " Persaksian" (52), Bab: 
Balignya anak kecil dan persaksian mereka 
(18)) 


-Penjelasan- 

: Dari kata ijazah, artinya tidak 
mencatat namaku dalam buku daftar nama 


LARANGAN SAFAR DENGAN 
MEMBAWA MUSHAF KE TEMPAT 
ORANG KAFIR 


HADITS KE-1224 


j>-j 5» -wt 

ji jSu* 51 Jü fLj 

j 

j ä " i_»L 01 : J (JjUkJl 

J>j\ J) 


Abdullah bin Ilmar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah £jg melarang bepergian dengan 
membawa Al-Qurian ke negeri musuh. 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (64), Bab: 
Bepergian ke witayah musuh dengan 
membawa mushaf (129)) 

-Penjelasan- 

: Maksudnya mushaf. 
jjjJl j?} jj: Khawatir dilecehkan. 


771 









PACUAN KUDA 

HADITS KE-1225 

•?. I *1 • ^ ^ | o»'" ^ • i l • ^ A • «*• 

4A)I Jj-*j jl ^ 4A)I -W* 

(jJl J-ä-i JÕ JjUi jallj 4 II& AÜl 

j)SU^ ^iSjil Oj IfcjJeij ^yA c>y*M&\ 

£ Ji*y & ? $ #» ä 

^ i>*-j 6 ^ J*- 6, # -44 5!3 ‘(jjjj 

JU, Jft ljL :>^La)l ljI^" A :<j (JIjUtJI 

(ö* 


Abdullah bin Ümar ®} meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 3 ® pernah melombakan kuda- 
kuda yang dipersiapkan untuk pacuan 
yang jaraknya mulai dari Al-Hafya' sampai 
Tsaniyatul Wada' 10 , dan kuda yang tidak 
disiapkan untuk pacuan yang dimulai dari Al- 
Hafya' hingga Masjid Bani Zuraiq. Abdullah 
bin Ümar termasuk orang yang mengikuti 
pacuan tersebut, 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shataf ( 8 ), Bab: 
Bolehkah menamakan masjid dengan nama 
suku fulan (41)) 


.Penjelasan. 

: Dikuruskan, seperti dimasukkan ke 
dalam rumah misalnya, kemudian ditutupi 
dengan permadani agar berkeringat, hingga 
daging yang gembur hilang, menguat dan 
kencang larinya. 

: Sebuah tempat di dekat Madinah. 

: Tujuannya. 

g_ISj5l : Antara tempat ini dengan Hafya 
terpaut lima, enam, atau tujuh mil. 


10 Jarak antara Al-Hafya' sampai Tsaniyatul Wada' ialah, 
antara lima sampai tujuh mil. 


S(xi (i4 * 5 ^ : Masjid disandingkan kepada 
Bani Zuraiq sebagai pembeda, bukan 
kepemilikan. 


Dl UBUN-UBUN KUDA ADA KEBAIKAN 
HINGGA HARI KIAMAT 


- . ^ I • Jr . • * t • 1* 

■ juü -\cn 


HADITS KE-1226 

, ti 2 li- ’ • -.1 

J» : <Jw * j} 4Äli <4. 

p-\ & ji-t :fbj *&■ Jši 4ii 

jJ*l liI, tr jlJIj sl^l L>b^ o"\ ^UJI i^>t) 
(õUJI j 


Ibnu ümar m berkata, "Rasulullah 
bersabda, 'Pada ubun-ubun setiap kuda ada 
kebaikan hingga hari Kiamat."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Pada ubun-ubun kuda telah tertulis 
kebaikan hingga hari kiamat (43)) 

-Penjelasan- 

f^äil pji jj jjil i£ jjil: Kuda pejuang di 

jalan Allah, ubun-ubun disebut secara khusus 
sebagai bentuk majaz. Maksud ubun-ubun 
kuda adalah rambut yang terurai di kepala 
kuda. Kata ini kadang digunakan sebagai 
kiasan untuk seluruh bagian kuda. 


HADITS KE-1227 


ÄI j\ tgjÜI tijji -\ttV 

j3-\ \y Q ljÄ3u> jlä-l : J\| tjjuj aIJlc- 

«iiQjl Ji 


772 









«jöU iljJl I_>4 11: il+A-l Oi : j ^jUJl Aj*y£-I) 

jjll £» 


Urwah Al-Bariqi m meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda: "Pada ubun-ubun seekor 
kuda (yang digunakan di jalan Allah) terikat 
kebaikan hingga hari Kiamat, yaitu pahata 
dan ghanimah (harta rampasan perang)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Jihad akan senantiasa ada bersama 
dengan orang-orang baik dan fajir (44)) 

.—.Penjelasan- 

: kebaikan maksudnya pahala di 
akhirat, sementara keuntungan maksudnya 
rampasan perang di dunia, keduanya ini 
adalah badal dari (jtil) atau khabar untuk 
mubtada' yang dibuang, maksudnya 'J> 
pill|3 (kuda adaiah pahala dan keuntungan). 


seperti memiiiki keturunan, memberikan 
keuntungan, dan pahala. 


JIHAD Dl JALAN ALLAH 


HADITS KE-1229 

*3® &\ *šr>\ cf ä£k -J\ 

H ^ £} &\ :j\l cfLj 

& b\ 

jsisfifÄ 4' js 

-f-if ?? > • .* , ■;! •* ^ s? 

(3 JŠÄl (3> (AJywf (Ju»’ OJU3 U Jp 

.jäi ^ c-f «#1 ^ 

(j* jtjii uL (1 :0 Uj)II «—>bS” f ij 4>pl) 


HADITS KE-1228 
:JÜ tAJLfr 4AJl (iUU ,v 

4 SŽ/M :fLj & &\ & &\ jl* 

(<ULdil fji JJ jji-t \4~~0\_y j 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Keberkahan selalu ada pada ubun- 
ubun kuda (yang digunakan di jalan Allah)/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Pada ubun-ubun kuda teiah tertulis 
kebaikan hingga hari kiamat (43)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "Allah menjamin orang 
yang keluar (berperang) di jalan-Nya karena 
dorongan iman kepada-Ku dan percaya 
pada para rasul-Ku, akan mengembalikannya 
dengan membawa pahala atau ghanimah 
atau memasukkannya ke surga. Kalau 
seandainya tidak khawatirakan memberatkan 
umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal 
diam di belakang sariyyah (pasukan khusus) 
dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di 
jalan Allah laiu aku dihidupkan lagi kemudian 
terbunuh lagi laiu aku dihidupkan kembali 
kemudian terbunuh lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Iman " (2), Bab: Jihad 
adalah bagian dari iman (26)) 

-Penjelasan- 

: Dari kata nadabtu fulanan li kadza 
fantadaba, artinya aku memanggil si fulan 
untuk suatu keperluan, ia kemudian datang 


-Penjelasan- 

Jiit xs?\y ti iŠ$\ : Berkah di sini maksudnya 
tambahan yang akan ada berikutnya, 


773 











memenuhi panggilanku, maksudnya ia 
memenuhi panggilan. 

(JiŽ. ojiJ U : Setelahnya, maksudnya 
aku tidak pemah ketinggalan ikut berangkat 
bersama pasukan karena pahalanya besar. 


HADITS KE-1230 


?? ■»• - 


jl tAJLft 4JJI tjijtb —NTT* 

** 

4AJl J.ažsJ :J\S «jju*} aJiA ÜJl 4JJI 

Jj ü>-j5 j' aU*«A> jt oSlÜf jj-Uajj 

j'j?"' au 

gjJt Jji ul* A yb5* ® V ;j (jijlpiJI 

ci>f aJl& <uil 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda: "Siapa saja yang 
berjihad di jalan-Nya, ia hanya keluar 
karena dorongan jihad di jalan-Nya 
dan membenarkan kalimat-kalmat-Nya, 
Allah menjaminnya masuk surga atau 
mengembalikannya ke tempat tinggal yang 
ia tinggalkan dengan membawa pulang 
pahala atau ghanimah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" 
(57), Bab: Sabda Nabi $§: "Telah dihalalkan 
ghanimah bagi kalian (8)) 


HADITS KE-1231 

aILc- Äi Jä ^ «ojjji Q\ iJ-ii -wn 

äi ^ 4 jiiiüi iüis 4 £ & S 

<\Ü CUx Ü » 3} IÄjaCÄ3l fji jj4=u 

dLÜl J> Jjäg jj) ojllT 


CjLA^cJI \> cjU IV ljIiS" t :j 

(»lllj j—Jl j 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi ^g, 
beliau bersabda: "Setiap tuka yang didapatkan 
seorang muslim di jalan Allah, maka pada 
hari Kiamat keadaannya seperti saat terluka 
mengeluarkan darah. Warnanya warna darah 
dan aromanya aroma wangi misk." 

(HR. Bukhari, Kitab: “WudM' (4), Bab: Najis 
yang jatuh ke dalam minyak samin atau air 
(27)) 


.—.Penjelasan.-. 

iü!=4 plT j> : Setiap luka yang menimpanya, 
aslinya *j pü=4 laiu huruf jar- nya dibuang dan 
disandarkan kepada fi'il sebagai perluasan 
penggunaan. 

dllJl : Baunya bau kasturi, bau 

ini menyebar di kalangan para ahli mauqif 
untuk memperlihatkan keutamaannya. 
Untuk itu, darah orang yang mati syahid 
dalam peperangan tidak dibasuh dan tidak 
dimandikan. 


KEUTAMAAN MATI SYAHID Dl JALAN 
ALLAH 


HADITS KE-1232 

. «■» 

^ J ® ^ Jrf I , ^ | i. / ® f 9 0 

«U£> <U)l J <iUU# ^ J^il J.» - -WYT 

j£Ju j^{ U :JvS «fLj aJ* ÄI ^)l 

ofejVi jp ts aj .ciili ji d* Äi 

dlli jj jpg ii «J^+Jji rij j, 

Jf *Sji Q «oljõ 

(LiJi Jl oi 


774 







Anas bin Malik se> meriwayatkan dari Nabi 
$1, beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun 
yang masuk surga laiu ingin kembali ke dunia, 
padahal ia di dunia tidak memiliki segala 
sesuatu, kecuali orang yang mati syahid. la 
ingin kembali ke dunia kemudian berperang 
laiu terbunuh hingga sepuluh kali karena ia 
telah melihat kemuliaan orang yang mati 
syahid." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjaianari' 
(56), Bab: Angan-angan seorang mujahid 
yang telah syahid untuk kembali ke dunia (21)) 


HADITS KE-1233 

■J.S . ' • .» f M , 

:Jb iVS. <0)1 ->wr 

*i )1 aüI Sy^j 

Sl : jll JjJu Jifr Jp ^3 : ju! 

jiJS 5? ^ bl ji :Jvl 

j\l jkftj Slj Slj 

Jlj Jjaj <—jVj \ :A^-I oT : j A»-^£-t) 


Abu Hurairah ssse berkata, "Seseorang 
datang kepada Rasulullah % laiu bertanya, 
'Tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat 
menyamai jihad?' Beliau menjawab, 'Aku 
tidak menemukannya.' Beliau melanjutkan, 
'Apakah kamu sanggup jika seorang mujahid 
berangkat berjihad, kamu masuk ke dalam 
masjid laiu beribadah tanpa henti dan 
berpuasa tanpa berbuka?' 

Orang itu berkata, 'Mana ada orang yang 
sanggup berbuat begitu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan i" 
(56), Bab: Keutamaanjihad dan perjalanannya 

(U) 


.Penjelasan. 

JjJJ : Setara dengan jihad. 

Jij-f S : Aku tidak mendapati amalan setara 
jihad. 


KEUTAMAAN BERJIHAD Dl PAGI 
ATAU SÕRE 


HADITS KE-1234 


«U£> <0)1 dUU -WYl 

^ ‘j^j ^ 

I 4 J \j»j CjjJI jl 4A)1 

ijjjJI <_A, 0 o-v :j (jljOJl 

(<il J 


Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "Berangkat berjihad di 
jalan Allah pada pagi atau sõre hari itu lebih 
baik dari dunia dan seisinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan” 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sõre 
hari daiam jihad (5)) 

-Penjelasan- 

<i)l £ Zjj£ 3: Mubtada' yang dikhususkan 

dengan sifat, yaitu sabda (Jbl £), 
perkiraannya; <3bl SjižJ, I® 01 

dalam (sjjjJ) untuk penegasan. Ibnu Hajar 
menyebut; untuk qasam. 

Siji 3 jf: ‘Athaf pada , ( 31 ) untuk pembagian. 
Artinya, sungguh, pergi sekali dalam berjihad 
dari pagi atau sõre hari. 

I 4 I 4 03 Uiih cjtjž -: Yaitu pahala rentang waktu 
yang tidak lama itu di surga, lebih baik dari 
dunia dan seluruh isinya. 


775 









HADITS KE-1235 


:jll tjjjiy 4*ifr 4jJi 

I4I3 Uj Uiõll ^ J^ail 4 &I £ 


1 • " > • 


vV 0 : jl—J'j alfi-l oi :,j jjjjUyll 

^ Jt*-* 1? **oJ\) 

(l*l pij \ jjj 


Sahal bin Sa'ad m meriwayatkan dari Nabi 
s8š, beliau bersabda: "Berangkat berjihad di 
jalan Allah pada sõre dan pagi hari itu lebih 
baik daripada dunia dan apa saja yang ada 
di atasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan Perjalanarf 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sõre 
hari dalam rangka jihad (5)) 


HADITS KE-1236 


. s 


•i< *? ** 5», ** ^ .i f J $ ^ 

«JjJä Q\ - wr\ 

li? &\ : jll fLj 

»_}jjJt <—Aj 0 -.J ,—Jtj 3I4J-I oi :,j tijliwJI 

(-il J-+- 


KEUTAMAAN JIHAD DAN RIBATH 
(BERJAGA Dl GARIS DEPAN) 


HADITS KE-1237 


»<u£. <u)i öfj Dl -wv 

* ** ^ ^ **2» ** 

jüi j-alf ^ISI ii <&! 5 $ :jil 

& ^ ÄI *bt j^3 

j* P : fi5^ uJ^j 

J J • ^ |Sl| ^ 10*'^ ^.1 5 tl ^ • 

^ p>Uj 4A31 ubuJl uoui 

Jo^dI y\j C ybT 0^ jj a>j> 1) 

(-ait Jjj— J JUj <->ä.o jjsU; 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Rasulullah 
ditanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia 
yang paling utama?' Rasulullah 35 menjawab, 
'Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah 
dengan jiwa dan hartanya.' 

Mereka bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi? 1 
Beliau menjawab, 'Seorang mukmin yang 
tinggal di suatu bukit, ia bertakwa kepada 
Allah dan meninggalkan manusia dari 
keburukannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Manusia yang paling utama ialah seorang 
Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan 
jiwa dan hartanya (2)) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
3Ü, beliau bersabda: "Sungguh, berangkat 
berperang di jalan Allah pagi atau sõre 
hari itu lebih baik dari apa yang padanya 
matahari terbit dan terbenam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan Perjalanarf' 
(56), Bab: Berangkat di pagi hari dan sõre 
hari dalam rangka jihad (5)) 


.Penjelasan.. 

4 JU 3 kJJL Jit JLZ. : Karena mengorbankan 
jiwa dan harta karena Allah memberikan 
manfaat yang bisa dirasakan orang laini 

: Sya‘b adalah celah di antara 
dua gunung, ini bukan batasan tapi sebagai 
perumpamaan saja, umumnya, celah 
atau jalan di antara dua gunung sepi dari 
orang-orang, karena itulah tempat seperti 
ini diumpamakan untuk menyendiri dan 


776 





mengucilkan diri. Dengan demikian, setiap 
tempat yang jauh dari kerumunan orang 
termasuk dalam makna ini, seperti masjid 
dan rumah. 

ir- & ' Ini menunjukkan 

keutamaan mengucilkan diri dari orang- 
orang, karena menghindarkan diri dari 
ghibah, hai sia-sia dan semacamnya. Ini 
dibatasi hanya ketika terjadi fitnah. 


DUA ORANG YANG BERMUSUHAN 
(PERANG) TAPI KEDUANYA MASUK 
SURGA 


MEMBANTU MEMBERITUNGGANGAN 
ORANG YANG BERPERANG Dl 
JALAN ALLAH DAN MENJAGA 
KELUARGANYA DENGAN BAIK 


HADITS KH-1239 

0 \ <u)l jJU. jjj -wn 

jfc £ : jvž ÄI Äi 

^ Ijjlc oLU- Jui <011 jlxw 3 Ijjfe 

J«ai v->U TA :jt—Jlj iUJ-l oUS" oT (JJjUül <c»yi.t) 

(ji£ Ujlc 


HADITS KE-1238 


Jjij Sl Äi ^ I - WA 

jl ÄI : jll <fLj ÄI ÄI 

jj£ õlil jrfi iJ&J 

jsiiii jp Äi 4>g jä iföZ äi $0* 


" I s J * 

i^ ..." ■,, 2 Q 

JiSi jiKJI oU CA :jl^-1 <_As£ > on jjjjtäyJi 

(j ü 2 jj Jjy tJL^j pLvJ pj jjudt 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Allah tertawa 
kepada dua orang yang saling bunuh 
namun keduanya masuk surga. Yang satu 
membunuh yang lain tapi keduanya masuk 
surga. Yang satu berperang di jalan Allah laiu 
terbunuh. Kemudian Allah menerima tobat 
pembunuhnya laiu ia (berjihad sampai) mati 
syahid." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Jihad dan Perjalanarf' 
(56), Bab: Seorang kafir membunuh seorang 
muslim kemudian masuk Islam dan berlaku 
lurus lantas terbunuh (28)) 


Zaid bin Khalid m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Barang siapa 
mempersiapkan (bekal) orang yang 
berperang di jalan Allah berarti ia telah 
berperang (mendapat pahala berperang). 
Dan barang siapa menjaga (menanggung 
urusan keluarga) orang yang berperang 
di jalan Allah dengan baik berarti dia telah 
berperang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanarf' 
(56), Bab: Keutamaan orang yang memberi 
bekal orang yang berjihad di jalan Allah dan 
mengurusi keluarganya dengan baik (38)) 

.Penjelasan.-. 

v>c. iii : Ia mendapat seperti pahala orang 
yang berperang, meski tidak ikut berperang, 
tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala 
orang yang berperang, karena orang yang 
berperang tentu tidak bisa berperang tanpa 
ada perlengkapan, sehingga orang yang 
memenuhi perlengkapan pejuang, ia seakan 
ikut berperang bersamanya. 

Liii : Menggantikan orang yang 
berperang untuk mengurus keluarganya, 
memenuhi segala keperluan mereka selama ia 


777 






tidak ada di rumah. : ikut mendapatkan : Pandangannya lenyap. 

p ah ala bersama orang yang berperang tanpa ... 

dikurangi sedikitpun. 


ORANG YANG MATI SYAHID PASTI 
MASUK SURGA 

GUGURNYA KEWAJIBAN JIHAD 

DARI MEREKA YANG BERUZUR HADITS KE-1241 


HADITS KE-1240 


cJji Q : J\5 ÜJl C&j -Kl* 

<J(V JjLlS S/) 

üi» ;i*J ijuj fLj Äi fiii 

Sl) cij*i £j| ISji/j 

Gjidi Jj? 51 <fe£5» & Õji?ü3i ^ 

4jül (J_jS i—j\j VA I 0 -\ Ap-p-t) 

( ) r^' djl jtA Oi**^ õ* c5)"3 


Al-Bara' m berkata, "Ketika turun ayat: 
Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk 
saja (tidak ikut berperang) dari kalangan 
kaum mukminin. Rasulullah jg memanggil 
Zaid. la pun datang dengan membawa papan 
tülis laiu menulis ayat itu. Kemudian Ibnu Ummi 
Maktum datang mengadukan alasannya, 
maka turunlah ayat: Tidaklah sama orang- 
orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut 
berperang) dari kalangan kaum mukminin 
tanpa memiliki alasan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "j ihad dan Perjaianarl' 
(56), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Tidaklah sama 
antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai uzur" (31)) 

-Penjelasan- 

<-&!=« : Tulang lebar di pundak hewan, dulu 
tulang ini mereka gunakan untuk menulis 
karena minimnya kertas. 


jij jti :<JÜ «Uil jjlf 

l\ cjfj? g .fLj *3* &\ & 

(oAj ^Jüli ÄjbU : JI3 UI £jlš cJos 

i s- -r;,: Sl 


3abir bin Abdullah SSS berkata, "Pada perang 
Uhud, ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Nabi m, 'Bagaimana jika aku mati terbunuh, 
di manakah tempatku?* Beliau menjawab, 'Di 
surga.' 

Mendengar itu, ia langsung melempar kurma 
yang ada di tangannya, kemudian berperang 
hingga terbunuh." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Uhud (17)) 

..Penjelasan.. 

04 ^: Beritahukan padaku. 


HADITS KE-1242 
&Z. &\ &'j -KW 


:J> (Hl Jö UU J! J1 

| «I J ^ ^ ,■» 

VTil \ 9 * " # " • * -fT^I * - e i jSSC* 

4ÄJl {* 4 * * ) l 0 ^® tfšsu»Jju\ 

(^<AÄ*d wy i lj 4jjl 


778 










.*T ' „ si. - • ->i 

4Ut J*» ^ ( 4 ^ £*** ojiol* 

&& 4* Jij J> <£ji ii 4*5 

Ca> jp )JJU p ÄÜ&l vjj ojd^Š" I äi: jul 
jll jlil %õ Jij \ aaUJjI 

Jo-ü 5AÜ > 1 51311 (üljl Jlf^ ji4) f & 
fLj A^ äi ^ ^Ji fSui^Ji. 

\-<vl - ii ■: *' Ä - C -\ • >?? 

loo jfcÄUijlj pfs. <Joj p+jj I^aJ oi 

& &') ‘£3 uaj jj 51 ,üj 5 i^L; iffjü 

• »*»" — -• «*•? • ‘>'7' •>•- * ■Jsi ,;« - «?, 

«l»-U<? jJJJjl ^o^Ac »JL3 Jüu £0 pj Uü?jlj 

tSi^l 4*-Äft <Õ£(r ‘ 6 ^j ‘J^j jp 

«i*' •<* ^ ^ ^ 

fLj äi äi 13 ^ 

j v^-i *>• v-ibS" 01 ;J (JIjUiJI 

(4l J-»— 


Anas ase berkata, "Rasulullah $| mengutus 
70 orang dari Bani Sulaim menemui suku 
Bani Amir. Sesampainya di sana, pamanku" 
berkata kepada mereka, 'Aku akan 
mendahului kalian seandainya mereka 
mengizinkanku menyampaikan pesan 
Rasulullah $ 5 , sementara itu kalian harus 
berada di dekatku.' la pun maju ke depan 
barisan mereka sementara orang kafir 
menjamin keselamatannya. Namun ketika ia 
menyampaikan pesan Rasulullah jgj, salah 
seorang dari mereka menikamnya hingga 
tewas, pamanku berkata, 'Allahu Akbar, demi 
Rabb Ka'bah aku telah beruntung, setelah itu 
mereka menyerang pasukan pamanku dan 
membunuh häbis mereka kecuali seorang läki¬ 
läki pincang yang melarikan diri ke gunung.' 

Hammam berkata, 'Menurutku ada laki-laki 
lain yang mampu melarikan diri bersamanya.' 
Kemudian malaikat 3ibril mengabarkan 

11 Haram bin Mühan 


kepada Nabi $§ bahwa mereka (utusan 
yang telah dibunuh) telah berjumpa dengan 
Rabb mereka, Dia rida kepada mereka dan 
memberikan kebahagian kepada mereka. 
(Mereka) berkata, kami telah membaca, 
(Kami telah menyampaikan kepada 
kaum kami bahwa kami telah berjumpa 
dengan Rabb, Dia rida terhadap kami dan 
memberikan kebahagiaan kepada kami). 

Laiu (ayat) ini dihapus. Kemudian Nabi ü 
berdoa selama 40 hari (dalam shalat) Subuh 
mengutuk perkampungan mereka, Dzakwan, 
Bani Lahyan dan Bani Ushayyah yang telah 
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya 3 g." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang terluka di jalan Allah 
(9)) 


..Penjelasan. 

6w46, : Mereka dikenal sebagai qurra, karena 
mereka lebih sering membaca AI-Qur’an dari 
yang lain. 

Ui l : Tiba di Bir Maunah. 

JU- jU) jU: Ia adalah Haram bin Milhan. 

Šj: Yaitu jika mereka tidak memberi jaminan 
aman padaku. 

'P$ : Keduanya memberikan isyarat. 
j4-3 J! : Ia adalah Amir bin Thufail. 

: Menembus di salah satu sisi tubuhnya 
hingga keluar di sisi lain. 

63 *: Aku meraih mati syahid. 
l\jh : Aku mengiranya. 

\)u : Yaitu membaca suatu ayat Al-Qur'an. 

A: p : Kemudian ayat ini di-nasakh. 


779 






ORANG YANG BERPERANG UNTUK 
MENINGGIKAN KALIMAT ALLAH 
BERARTIIA BERADA Dl JALAN ALLAH 


HADITS KE-1243 

:jia «uc. 4jui < 3*3 -\ur 

jyii JiS .fLj ^ Äi J* ^31 jj Jfe 

jölj «jfSu jö !3 ‘(5^ 

Õ* 4>i ^ 4 ^ «ite (ÄsJ jtö 
<&! jjp düi g i»' ü? 6j&J jSi 

Jj\ä ij* >—>liS” 8^ :j cSjIäJI 

(Ubü> ( /JjU^Oj^J 


Abu Musa m berkata, "Ada seorang läki¬ 
läki datang kepada Nabi g| laiu bertanya, 
'Seseorang berperang untuk mendapatkan 
ghanimah, seseorang berperang agar 
dikenang, dan seseorang berperang agar 
dipandang kedudukannya, manakah yang 
ada di jalan Allah?' 

Maka beliau bersabda, 'Barang siapa yang 
berperang untuk meninggikan kalimat Allah, 
dialah yang di jalan Allah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang berperang demi 
menegakkan kalimat Allah yang tinggi (15)) 

—.Penjelasan- 

jšoll jilžj : Agar orang-orang menyebutnya 
pemberani. 

ü&i ,jj }: Yaitu tingkat keberaniannya. 

4 jj\ iü?: Kalimat tauhid. 


HADITS KE-1244 

li ? * +> ' • > ? * • *■ 

iii ifc ü' i-Wll 

*" — 2» 

4*1 jjij U : jtfi ÄI j* |^J| 


■ '-* 1 iJjuj ojk^l j li 4>Ul J ;; u i j JIÜäJI 

dj uj.jü) £* jjiiij 

Jj&l jää -y> :JUi (QlS Sl “il *itj 

U1& JL. u>li l® ip A jJl r i() a>j>1) 

(au. 


Abu Musa as berkata, "Seorang laki-laki 
datang menemui Nabi jjgdan bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah yang disebut dengan 
perang fi sabilillah (di jalan Allah)? Sebab 
di antara kami ada yang berperang karena 
marah dan ada yang karena semangat?' 

Beliau laiu mengangkat kepalanya ke arah 
orang yang bertanya, dan tidaklah beliau 
mengangkat kepalanya kecuali karena 
orang yang bertanya itu berdiri. Beliau 
laiu menjawab, 'Barang siapa berperang 
untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia 
berperang di jalan Allah' ase 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Bertanya 
sambil berdiri kepada orang alim yang 
sedang duduk (45)) 

--Penjelasan--- 

kJ- jilži: Berperang demi harga diri terhadap 
sesuatu atau menjaga kesueian. 


SEMUA AMAL TERGANTUNG NIAT, 
TERMASUK PERANG 


HADITS KE-1245 

uUC- 4JJ\ (j£?j i-jUaj-l (jj -Kio 

: jj£ fLj ÄI & 4&! jjij cJuijll 

<fjjj U tjy>\ J$Ü Ujlj UjI 


780 









AÜl Jl iJjijj 4)1 jl ajJää eol? 

j' ‘^4 & 4 Jfcfc ü£ jij ‘-Jpjj 

(3 ^ ♦) y jjJI j oUj^I i r >\£ KT r^j ^jjUJI <>^>l) 

(0L*S/l 


Ilmar bin Khatthab 2 ® berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah jg bersabda: 
'Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan 
setiap orang akan mendapatkan apa yang 
niatkan. Barang siapa (niat) hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa (niat) 
hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau 
wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya 
kepada apa yang ia niatkan itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nazai" 
(83), Bab: Niat dalam sumpah (23)) 

-Penjelasan- 

iäJLjui^iLii:läJ»disebutdalambentuktunggal, 
karena mashdar tunggal menggantikan 
posisi jamak. Kata ini dijamakkan karena 
niat banyak jenisnya. Asli kata ini adalah 
wawu diganti ya', kemudian dimasukkan 
ke dalam ya’ setelahnya, artinya amalan- 
amalan itu pahalanya berlaku karena niat 
Kemungkinan menunjukkan makna melekat, 
karena setiap amalan melekat dengan niat. 

^ Uyi* klStj: Perkiraannya; setiap orang 
mendapatkan balasan niatnya. 

Jj : Ini tidak sesuai dengan kaidah 

syarat dan jawab syarat, sehingga balasannya 
berbeda dengan syarat, contoh; siapa taat, ia 
diberi pahala dan siapa durhaka, ia dihukum. 
Yang berlaku di sini, rangkaian kata syarat 
itulah rangkaian kata balasannya. Ini seperti 
contoh berikut; siapa makan, berarti dia 
makan, dan siapa minum, berarti dia minum. 
Dan kata-kata seperti ini tidak ada gunanya, 


karena ini namanya menghasilkan sesuatu 
yang sudah ada. Tanggapan; meski secara 
kata-kata keduanya sama, namim tidak secara 
makna. Perkiraannya demikian; maka siapa 
yang hijrahnya (karena ingin mendapatkan 
rida) Allah dan Rasul-Nya sesuai niat, maka 
hijrahnya (kepada) Allah dan Rasul-Nya dari 
sisi pahala dan balasan. Imam An-Nawawi 
menuturkan dalam Syarh Shahih Muslim, 
kaum muslimin menyepakati agungnya 
kedudukan hadits ini, banyak faedahnya 
dan hadits ini shahih. Asy-Syafi'i dan lainnya 
berkata, “Hadits ini sepertiga Islam.” Asy- 
Syafi'i berkata, “Hadits ini masuk ke dalam 
tujuhpuluh bab fiqh." Abdurrahman bin Mahdi 
dan lainnya berkata, “Siapa pun yang menulis 
suatu kitab, sepatutnya memulai dengan 
hadits ini lebih dahulu, untuk mengingatkan 
para penuntut ilmu supaya membenahi niat.” 


PERANG Dl LAUT 


HADITS KE-1246 


: jl5 »<Ufr <UJl dUU jj { jJi\ 

xi.. 5 - i.. 


f I jp jÜifLij Äi J* jjij $ 


Cdi j>- f l Cobj uU*Ja£3 JIäLj CJj ^1>> 

4jdl JjjJ-Ji JJ sSllc. 

*Uij jis iiifj tjhj Ale. Ai 

li j cJü9 :cJ\l tiliuaj j*j 

• - . £.„■! f, „ > > s\ , 9 .x i . 

J***" j, £)p l^jt : J« AUl 

jl jp lii ^ 

<&! jjij G iül citi jp ^Ül JL 

jfä^i 


781 






jbj -rs > .»i i ^aJ *4**ilj .jtwfj j^J |Jlhj aJl& 4JÜI 

: Jld 4AJ\ jj-*j J di^>uäj Uj :cJJLi jJlgvsflJ 

4JJI J-xw ü. jp j£> ya 

äi yt äi j^j G cil! :cjj jj% 4 jj 
õsäj^ jf j! 

OXj^d tOUA^ ^ A^JWU* 3 

“*+* *^V» 0 * °V Oi? ‘45^ 

*lcJl cjL r:Jj_llj A$i-1 (_>UT eT : j ^jUtJI **-^5-1) 

(»L-jJI_) Ja-jll SaljJÜIj 


Anas bin Malik ag meriwayatkan bahwa 
Rasulullah žg pernah menemui Ummu Haram 
binti Milhan—istri Ubadah bin Shamit— 
kemudian ia menghidangkan makanan untuk 
beliau. Setelah itu Rasulullah jg masuk, maka 
dihidangkan makanan untuk beliau dan Ummu 
Haram menyisir rambut beliau. Laiu Rasulullah 
pun tertidur dan ketika bangun sambil tertawa. 

Ummu Haram bertanya, "Mengapa Anda 
tertawa, wahai Rasulullah?" 

Beliau menjawab, "Sekelompok umatku 
diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Mereka 
berperang di jalan Allah mengarungi lautan 
dengan kapal, yaitu para raja di atas 
singgasana atau bagaikan para raja di atas 
singgasana." (Perawi rägu antara keduanya) 

Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, 
doakanlah semoga saya termasuk di antara 
mereka." Kemudian beliau mendoakannya. 
Setelah itu beliau meletakkan kepalanya 
hingga tertidur. Tiba-tiba beliau terbangun 
sambil tertawa. 


sabda beliau yang pertama—Ummu Haram 
berkata; laiu saya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
doakanlah saya semoga termasuk di antara 
merekal' Beliau bersabda, 'Kamu termasuk 
dari rombongan pertama."' 

Pada masa (pemerintahan) Mu'awiyah, 
Ummu Haram turut dalam pasukan Islam 
berlayar di lautan (untuk berperang di jalan 
Allah). Ketika mendafat, ia terjatuh dari 
kendaraannya hingga meninggal dunia. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Doa untuk jihad dan mati syahid 
bagi laki-laki dan perempuan (3)) 

..Penjelasan.. 

6 ^ f' : Ia adalah saudari Ummu 

Sulaim dan bibi Anas bin Malik. 

šSUc- öJt : Yaitu istri Ubadah bin 

Shamit. 

jl:: Menyibak rambut untuk mengeluarkan 
kutu-kutu rambut. Adanya Ummu Haram 
menyibak rambut Rasulullah jg£ karena ia 
adalah mahram beliau dari jalur bibi-bibi 
beliau, karena ibu Abdul Muththallib berasal 
dari Bani Najjar. 

ii* : Tengah laut, bagian terbesar dari 
laut, atau hai yang menakutkan di laut. 

šJS : Dengan membuat jar, yaitu J4 
(seperti raja-raja). 


KETERANGAN TENTANG MATI 
SYAHID 

HADITS KE-1247 


Ummu Haram berkata, "Laiu saya bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kenapa Anda tertawa?' 
Beliau menjawab, 'Sekelompok umatku 
diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku, mereka 
berperang di jalan Allah...'—sebagaimana 


4JÜl j*® AJÜl Jj-j 0' ü) _ ^ tY 

urt fe &S : jj t fLj & 
-j& ä &\ jžjJ ;>G 


f > • 


782 






iU :JVŠ p & 

* i - - 

dl J-S»* :0'i^l '* : J cSjl^J' <?ir»-') 

On 

Abu Hurairah a® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Ketika seorang läki¬ 
läki berjalan di sebuah jalan, ia menemukan 
dahan berduri laiu menyingkirkannya. 
Allah pun berterima kasih kepadanya dan 
mengampuni dosanya." 

Kemudian beliau bersabda, "Orang yang mati 
syahid itu ada lima; orang yang mati karena 
penyakit kusta, orang yang mati karena sakit 
perut, orang yang mati karena tenggelam, 
orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, 
dan orang yang terbunuh di jalan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azarf ' (10), Bab: 
Keutamaan segera melaksanakan shalat 
Zuhur( 32)) 



ojO} äsž i\: 




HADITS KE-1248 

«4JL& Üi\ ($0j tiUU iji -NflA 

:JVl &\ 

ijl^.-ll vylj V* yAsS* 8"\ 

(jläM(^» 

Anas bin Malik m meriwayatkan dari Nabi 
jg, beliau bersabda: "Wabah Tha'un itu 
kesyahidan bagi setiap muslim." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan Perjalanarf' 
(56), Bab: Mati syahid ada tujuh, selain yang 
terbunuh (dalam perang) (30)) 



^ f *5 • * • itf 


AKAN SELALU ADA 
UMAT MUHAMMAD YANG 
MEMPERJUANGKAN AL-HAQ 

HADITS KE-1249 


-Penjelasan- 

$ iil jšLÜ : Yaitu meridai amalannya, 
menerima dan memujinya. 

il j^lll: Jamak syahid, disebut demikian karena 
para malaikat menyaksikan kematiannya, ini 
namanya fa’il maknanya ma'ful. 

l: Orang yang mati karena tha’un atau 
wabah penyakit. 

: Orang yang terkena diare, busung air 
(edema), atau orang yang mati karena sakit 
perut. 

fl^il 4^-Uy : Yaitu orang mati tertimpa 
bangunan runtuh. 

^il gt iljiJIj: Yaitu orang mati syahid yang 
tidak dimandikan dan tidak dishalati. 


& ^ vf" Qi 
$ J** V :JV 5 cfLj &\ 

pj päk & 

jj yL IA ly^jlxll yl6* II i j t^jLpxJI 4>^>l) 

(j*u 


Al-Mughirah bin Syu'bah ess meriwayatkan 
dari Nabi šjg, beliau bersabda: 

"Akan senantiasa ada (sekelompok) orang- 
orang dari umatku yang akan menang hingga 
datang ketetapan Allah’ 2 atas mereka dan 
mereka dalam keadaan menang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al- 
Mutsna (28)) 


783 


12 Yaitu, hingga datang angin yang mencabut seluruh nyawa 
orang beriman, laki-laki maupun wanita. 






.Penjelasan. 

Oijtä : Menang di atas kebenaran. 

: An-Nawawi menjelaskan, maksudnya 
adalah angin yang datang laiu mencabut 
nyawa sedap mukmin lelaki dan perempuan. 

yj : Menang terhadap orang-orang 
yang menentang mereka. 


HADITS KE-1250 


4JÜ1 :JV3 tAjjUta 

• f 2^*,s2sf 5* • -* • - 

-UjlS <ul : JjjL 

^ Vs fJÖ* õs fijü S äi 

dÜi jp jIaJ äi ^1 

r A iujUluAs^ 1 


Mu'awiyah sg; berkata, "Aku mendengar 
Nabi ^ bersabda: 'Akan senantiasa ada 
dari umatku, (sekelompok) umat yang 
melaksanakan perintah Allah. Orang yang 
menghina dan orang yang menyelisihi mereka 
tidak akan dapat membahayakan mereka 
hingga datang ketetapan Allah atas mereka 
dan mereka terus dalam keadaan seperti itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al- 
Mutsna (28)) 


SAFAR ADALAH BAGIAN DARI AZAB, 
DAN SUNAH SEGERA KEMBALI 
SETELAH SELESAI URUSAN 


HADITS KE-1251 


js. läJS- <U)1 (^fj 5 jiJ> &\ -V0\ 

ly* Äjüa| yuS\ :J\5 tjju^ 4-Ic- <U)I ^Jl 


*ojSj ÜUE £4 «j&Ül 

õlai jÄ-JI t_*b \\ :»j*jJt t-jbS" fl :,j 4a-j>-l) 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 3 ^, 
beliau bersabda, "Bepergian (safar) itu 
adalah sebagian dari siksa. la menghalangi 
seseorang dari makan, minum dan tidurnya. 
Maka, apabila seseorang telah selesai dari 
urusannya hendaklah ia segera pulang ke 
keluarganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Safar 
adalah sebagian dari azab (19)) 

-Penjelasan..-- 

iSyj üy-j gS : Maksudnya bukan 

menghalangi semua ini secara hakiki, tapi 
menghalangi kesempumaannya, yaitu 
menghalangi kenikmatan makan, minum, 
dan ddur. 

: Keinginan, syahwat, dan kebutuhannya. 
jlJuli: Maka hendaklah segera pulang. 


MAKRUH TIBA DARI SAFAR PADA 
MALAM HARI 


HADITS KE-1252 


^i\ :JVl iil* äi -\W 

ji Jo H äi S fLj £* äi 


Z s .***•*. li, 

jl 9 jJlC> jl 


1 — >L \9 :5tt: j 


Anas m berkata, "Nabi tidak pernah 
pulang ke keluarganya secara mendadak 


784 









pada malam hari dan tidak memasuki rumah 
kecuali pada pagi atau siang hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umrah" (26), Bab: Masuk 
di sorehari (15)) 


-Penjelasan--- 

ilal S : Dari kata thuruq, maksudnya 
jangan mendatangi mereka pada malam hari 
saat pulang dari peijalanan. Thuruq hanya 
terjadi di malam hari. Yang lain menyatakan, 
thuruq berasal dari tharq, yaitu mengetuk. 
Orang yang datang pada malam hari disebut 
thariq karena ia perlu mengetuk pintu. 


HADITS KE-1253 


g dil <4)1 xs. gj -Kor 

CaI & (Lj &\ & 

(ai* 3) Su ljUJj Ji- : Jvl jlh 

j{. S - . i" S,| » 5»t 

A1MX4JI *** *• 1 - 1 (7 


Dabirbin Abdillah ® berkata,"Kamibersama 
Nabi ^ pulang dari sebuah peperangan. 
Ketika kami ingin pulang ke rumah, beliau 
bersabda, 'Tunggulah hingga malam tiba 
(Isya'), agar para istri (kalian) yang masih 
kusut dapat bersisir (berdandan) dan istri 
yang ditinggal bisa mempersiapkan diri."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: 
Menikahi janda (10)) 

-Penjelasan- 

: Rambut acak-acakan, lusuh berdebu, 
dan tidak berhias. 

: Menggunakan silet untuk mencukur 
rambut kemaluan. 

: Wanita yang ditinggal pergi suaminya. 


785 










BAB 36 

BERBURU, SEMBELIHAN, 

DAN HEWAN YANG BOLEH DIMAKAN 


BERBURU DENGAN ANJING TERLATIH 

HADITS KE-1254 


: Jll t4A)I (j5^j £>l^ ,jJ 

: jvl oStfjl j-ji \ j&l jjlj G cil 

jlj : jll jJJb jlj :cJi (iLifr ^žsu^aj U 

‘i> U J: jll esrjS UJJ :cÜ õis* 

jfisSüA^oUilUij 

>Lol L* >_j\j T t_jbS" Yf :j A^i-l) 

(a-2 (jätyil 


• < «• J o 


Adi bin Hatim aa berkata, "Aku bertanya, 
'Wahai Rasulullah, kami melepas anjing yang 
telah dilatih?' Beliau menjawab, "Makanlah 
apa yang ia tangkap untukmu.' Aku bertanya, 
'Bagaimana jika ia membunuhnya?' Beliau 
menjawab, 'Meskipun ia membunuhnya.' Aku 
bertanya lagi, 'Kami juga melempar panah?' 
Beliau menjawab, 'Makanlah apa yang 
terkoyak. Adapun yang terkena pada bagian 
tumpulnya maka jangan kamu makan."'. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Buruan yang terkena 
bukan batang tombak (bukan pada bagian 
yang tajam) (3)) 


--- - Penjelasan.. 

idüll : Yaitu anjing yang ketika dilepaskan 
pemiliknya untuk memburu, ia . mencari 
buruan tersebut, ketika dilarang ia berhenti, 
dan ketika mendapatkan buruan, ia 
menyimpan buruan itu untuk tuannya dan 
tidak memakan daging buruan tersebut, 
seperti kulit atau isi perutnya, baik sebelum 
atau setelah membunuh buruan, dan hai ini 
teijadi secara berulang-ulang dengan maksud 
untuk melatih si anjing. Rujukan masalah ini 
adalah para pakar hewan pemburu. 

(jisS : Kalimat ini jawab syarat-nya dibuang, 
ditunjukkan oleh kata-kata sebelumnya, 
maksudnya ^ õl5 • Nabi ^ 

bersabda, "Jika mereka (anjing-anjing 
pemburu) membunuh (hewan buruan), 
maka makanlah (buruannya), karena itulah 
penyembelihan bagi buruan itu, selama tidak 
ada anjing lain yang ikut memburu.” 

: An-Nawawi menjelaskan, mi’radh 
adalah kayu berat, atau tongkat dengan benda 
tajam di ujungnya, dan kadang tanpa benda 
tajam. Inilah penafsiran yang benar untuk 
kata mVradh. Disebutkan dalarn Al-Qämüs, 
mi’radh adalah anak panah tanpa bulu 
dengan dua ujung lancip, bagian tengahnya 
tebal, bagian tengah anak panah inilah yang 
mengenai sasaran, bukan bagian lancipnya. 

oji U : Sesuatu yang melukai, menembus, 
dan menusuk sasaran. 


787 





: Bukan dengan ujungnya yang 

tajam. 

'% : Jangan kau makan buruan tersebut, 
karena buruan tersebut bangkai. 


HADITS KE-1255 

j. i.s 


"* 9 * * J «I ^ ^ ^ ^ ^ 

ty-jj cJLj :Jb jj CoA>- -Woo 

• f ®••• iti j !« ^ ^ ®*T jj* * s ^ J* . 

;0^J x~ai Ul :cjL 3 yl-y AJlX 4ill *Ul 
C^^tiuJuuJl : JUj o^JI 

S/l tjiiP ^13 jl^aJLx jžswal lL# J^3 4)1 jLul 

^djSjž^õf Ju.f$ 4&1 Jäte 6 ? 

Õ13 <AyO Jp 

j£' 'M Y :Ju*aHj jüUjJl 1-J^ Vt :j t^jUdl 

(vJÖt 


Adi bin Hatim berkata, "Aku menyampaikan 
kepada Rasulullah ži, kami adalah kaum 
yang biasa berburu dengan anjing-anjing 
inl/ Beliau menerangkan, 'Jika kamu 
melepas anjingmu yang terlatih dengan 
menyebut nama Allah 1 , maka makanlah hasil 
buruan yang ia tangkap untukmu, meski ia 
membunuhnya. Kecuali, jika anjing tersebut 
memakannya, sebab aku khawatir anjing itu 
menangkap untuk dirinya sendiri. Jika ada 
anjing lain bersama anjing tersebut, maka 
jangan kamu makan (hasil buruannya).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruarf’ (72), Bab: Apabila telah dimakan 
oleh anjing (7)) 


1 Dari sini dapat dipahami bahwa, jika anjing terlepas 
sendiri, atau tidak terlatih, atau memakan hewan hasil 
buruannya maka hewan hasil buruan tersebut tidak 
boleh dimakan. Karena Allah berfirman, "maka makanlah 
dari apa yang ditangkapnya untukmu Sebab, dengan 
memakannya menjadi bukti bahwa ia menangkap untuk 
diri sendiri. 


- Penjelasan • 


: Ini mengisyaratkan, jika anjing 
pemburu memburu dengan sendirinya atau 
tidak terlatih, hewan buruannya tidak halal. 


jc tl!) 0* 4l»-f J)»: Karena Allah 


& berfirman, “Maka makanlah dari apa 
yang ditangkapnya untukmu." (Al-Mä'idah: 
4) Buruan dihalalkan dengan syarat, si pemilik 
anjing pemburu tahu anjingnya menyimpan 
buruan untuknya, dan jika si anjing memakan 
sebagian dari buruannya, ini menunjukkan 
bahwa si anjing menyimpan buruan untuk 
dirinya sendiri. 


HADITS KE-1256 


ulx iili liu*»- 

^ fLj & gi\ cJ L :jlŠ 

ÕU>i \l]j * õUi bl tj^ljLil 
4)1 U :cil S453 a!ü Sü A-kyu 

jJi <jdj ^ j*;f 
js U* ^ :JÜ j*-l 1^,1 % <U£ p,\ p 

JH\ $ pj «iür £ c 4 ll di 

(liU-JUll Ji-jj uA y rl : <3 i&UwJI 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi ig tentang anak panah yang 
mengenai hewan buruan. Beliau menjawab, 
Oika panah itu mengenai hewan buruan 
dengan ujung besinya yang tajam maka 
makanlah. Jika terkena oleh bagian 
pinggimya laiu hewan buruan itu mati maka 
janganlah kamu makan karena ia berarti 
bangkai sebab tidak terbunuh dengan ujung 
panah yang tajam/ 


788 







Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku melepas 
anjing pemburuku dengan mengucapkan 
basmalah laiu aku dapatkan ada anjing lain 
bersama hewan buruan itu yang tidak aku 
bacakan basmalah (ketika melepasnya) 
dan aku tidak tahu mana dari dua anjing itu 
yang membunuh hewan buruan itu.' Nabi 
bersabda, 'Jangan kamu makan, karena 
kamu membaca basmalah hanya untuk 
anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Beli" (M), Bab: Tafsir 
syubhat (3)) 


..Penjelasan- 

J» jyJl: Anak panah tanpa bulu atau tongkat 
yang diujungnya terdapat benda tajam. 
Maksudnya, aku bertanya kepada beliau 
tentang berburu menggunakan alat ini. 

Li) : Maknanya mauqudz, yaitu hewan yang 
dibunuh tanpa menggunakan benda tajam, 
seperti tongkat, batu, atau semacamnya. 


HADITS KE-1257 


<ilfr Ül\ ,jj tJJ-C- -\f®Y 

j* fLj &\ & jjjäl cJt. :JVl 

:JU3 t-JSJl Xwtf AjJLuj JU3 j 


* J J • ^ 


jl ^ OJj>j 

d^ <j£is M iij «iü 6 ? 

jp gJls fSj jy? jp Ai f*\ õjfi 

Jp — *W i_jIj ^ :JLdllj jjl VT :j 4>pi) 


Adi bin Hatim m berkata, "Aku bertanya 
kepada Nabi tentang hasil buruan yang 
terkena panah, beliau menjawab, 'Jika 
bagian tajam yang mengenainya maka 
makanlah. Namun, jika yang mengenai 
adalah bagian tumpulnya, maka itu adalah 
bangkai.' 

Laiu aku bertanya tentang hasil buruan anjing, 
beliau lantas menjawab, 'Apa yang ditangkap 
untukmu maka makanlah, sebab gigitan 
anjing adalah sebagai sembelihannya. Jika 
engkau dapati anjing lain bersama dengan 
anjingmu, dan engkau khawatir ia ikut andil 
hingga buruannya mati, maka jangan kamu 
makan. Sebab engkau hanya menyebutkan 
nama Allah pada anjingmu (saat melepasnya) 
dan bukan pada anjing yang selainnya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Membaca basmalah 
ketika berburu (1)) 

.---Penjelasan.-. 

üdi ji-i oj* i. Mashdar mudhaf kepada fa’il- 
nya, sementara maful-nya dibuang, yaitu 
hewan buruan. 

S\TS : Maksudnya sama seperti sembelihan 
bagi buruan tersebut, sehingga halal 
dimakan, seperti halalnya memakan hewan 
yang disembelih. 


HADITS KE-1258 


(CP 4JJl £)l>> J} 

odr <iLj\ \i\ t & &\ & 

«j£t 5 % jsl Õi3 . JÜ JHSJ cilj 

/ 3 a jS Jäte 615 udS jp dü 




Alp 


* • * ^5* •" •** # — »| ^ ^ ^ t i ^ ^ f *5 C | 

Jüu »x wmi (jjj v^j I JJ 2 


789 









£j õü . Jl a*i>TVl ^ g*# jl & 

jsi53ü s aijj_ 

li] .»- : ->a)l <_»L A :.>. j iflHj joUj)l vjlsS" VT :j 

(ij^j _jl AJfi <_»lc 


Adi bin Hatim m meriwayatkan dari Nabi 
3 g|, beliau bersabda: "Dika kamu melepas 
anjingmu dengan menyebut nama Allah, laiu 
ia menangkap (buruan) dan membunuhnya, 
maka makanlah (hasil buruannya). Dika 
anjing itu memakannya, maka jangan kamu 
makan, sebab ia menangkap untuk dirinya- 
sendiri. Dika anjing tersebut ada bersama 
dengan anjing lain yang belum disebut nama 
Allah saat melepasnya, maka jangan kamu 
makan (hasil buruannya), sebab kamu tidak 
tahu anjing mana yang telah membunuhnya. 

Jika kamu memanah hewan buruan dan kamu 
baru menemukannya setelah lewat satu atau 
dua hari, sedang pada tubuh hewan buruan 
tersebut tidak ada bekas panah lain kecuali 
bekas panahmu, maka makanlah. Namun 
jika hewan buruan itu masuk ke dalam air 
maka janganlah kamu makan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruart' (72), Bab: Apabila hewan buruan 
hilang selama dua atau tiga hari (8)) 


HADITS KE-1259 


Uj Jj jill P õjli 61? 

4jl^i jJJU JJLižsy £>X>0 

(ij^õll Ju *o <—>lj l: ju<allj juU j)l VT :j 


Abu Tsa'labah Al-Khusyani berkata, "Aku 
bertanya, 'Wahai Nabi Allah, kami tinggal di 
daerah Ahli Kitab, apakah kami boleh makan 
dengan bejana mereka? Kami juga tinggal 
di daerah yang suka berburu; kami berburu 
dengan tombak dan dengan anjing yang 
terlatih atau anjing yang belum terlatih. Maka 
apa yang harus kami lakukan?' 

Beliau menjawab, "Berkenaan dengan Ahli 
Kitab sebagaimana yang kamu sebutkan, jika 
kamu bisa mendapatkan bejana yang lain, 
maka jangan kamu gunakan bejana mereka. 
Namun, jika kamu tidak mendapatkan yang 
lainnya, maka cuci dan makanlah dengannya. 

Buruan yang kamu peroleh dengan 
tombakmu, setelah menyebut nama Allah, 
maka makanlah. Buruan yang didapat oleh 
anjingmu yang terlatih, setelah menyebut 
nama Allah saat melepasnya maka 
makanlah. Dan buruan yang didapat oleh 
anjingmu yang tidak terlatih, jika kamu 
sempat menyembelihnya, maka makanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Berburu dengan 
menggunakan panah (4)) 


£gJ U cJl 3 : JI3 trjJuÜ <Ubu 

**** 

j&ju uj ii 

1 0 isty* Jzjhj 

U UI :j\5 U3 ^ 

Sll (UjU-J jll jil j* CiJ* i 

(J oi 3 i^ts 

Uj «jžl il P OJUÖ Uj 


-Penjelasan-- 

jU&T : Bejana-bejana yang mereka gunakan 
untuk memasak babi dan meminum khamar. 

jli u?j\p ' Ini namanya menyandarkan 
maushufkepada sifat, karena perkiraannya; 
oli ots , sifatnya dibuang, laiu mudhaf 
ilaihi menggantikan posisinya, dan maushuf 
menggantikan posisi sifat. 

UjU: Selain bejana-bejana ahli kitab. 

iJŠS õijSlj : Tadzkiyah artinya dzabh 
(menyembelih) dan nahr (menikam bagian 


790 





leher tempat urat nadi), dzakaytu asy-syat 
tadzkiyah (aku menyembelih kambing), isim 
kata ini adaiah dzakat, sementara madzbuh 
adaiah hewan yang disembelih. 


HARAM MAKAN HEWAN BERTARING 
DAN BURUNG BERCAKAR 


HADITS KE-1260 
4Ul C$2j 

t b <_A> ^ jul* jll <—AsS" Vt 

uAj 


Abu Tsa'labah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ melarang memakan binatang 
buas yang bertaring. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruarf' (72), Bab: Memakan setiap binatang 
buas yang bertaring (29)) 

--Penjeiasan... 

ytf j?: Yang digunakan untuk menyerang 
dan memperkuat diri, seperti singa, macam, 
serigala, beruang, gajah, dan kera, atau 
burung yang memiliki cakar, seperti rajaiawi, 
elang, dan nasar. 


BANGKAI HEWAN LAUT HALAL 
DIMAKAN 

HADITS KE-1261 

Ü&u :<J\S «4&1 -Ufr 

Üjol «<—«£* \j ÄjUjSÜ jüu ij aJlC- AÜl AÜl 


lU3l3 jif Jjl 

5 < J ^ i > i■"■«'i " * J 1 1 . I i ^ ti 

JÜiXmj UjU^U Cj^h UUM 

^ii j. 4 *. jUii ad üd-i dl'? 
^ diil #sdi d & >Ji d j]Ü 

(>? ^13 yi£ 

', • f • . '• c - • f 

A£>JO?l ££ UL& #Ju*fr jji 

tl •* - ' i * ' i-i*? "ti-; <"'• 

jii)f iSü jž |»jž3i ^ j 4 -j 

l ■'t *J I 5a +9.1+*' » C|A 5 A 4 kjA •"^S 5 A 

W oi^ Ji!>r ^ Ji!>r 

>, -c 

0 I 4 J eJU^fr 

(j>Jl t-ä..< <—>L "\o i-AsS" "\l: j tAjlivJl 4^y»-t) 


3abir bin Abdullah meriwayatkan, "Rasulullah 
•gg mengutus kami tiga ratus penunggang 
kuda dan pemimpin kami ketika itu adaiah 
Abu Ubaidah bin AlOarrah untuk mengintai 
unta milik orang Quraisy. Kemudian kami 
bermukim di pantai selama setengah bulan. 
Hingga kami merasa sangat lapar. Akhimya 
kami memakan daun-daunan yang gugur. 
Karena itu pasukan kami dijuluki Pasukan 
Khabath ( Khabath artinya daun yang gugur). 

Tiba-tiba laut mendamparkan ikan Anbar. 
Akhimya kami makan sebagian (bangkai) 
ikan tersebut selama setengah bulan. Dari 
tubuhnya yang penuh lemak, kami oleskan 
ke sejujurtubuh kami hingga tubuh kami pulih 
kembali. Kemudian Abu Ubaidah mengambil 
tulang rusuk ikan itu dan memancangkannya 
seukuran orang yang paling tinggi, laiu 
memerintahkan seseorang dan untanya 
lewat di bawahnya." 

Jabir berkata, "Di antara anggota pasukan 
ada yang menyembelih tiga hewan 


791 







tunggangan, kemudian menyembelih tiga 
lagi, kemudian menyembelih lagi tiga, laiu 
hai itu dilarang oleh Abu Ubaidah " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Pantai (65)) 

.-.Penjelasan.. 

Ji3-I: Daun salam, salam adalah sejenis pohon 
berduri, bentuk tunggalnya salamah, daun 
pohon ini namanya qirth yang digunakan 
untuk menyamak kulit. 

olS: Maksudnya ikan. 

£Ä\ $ Jläl : Kulit pohon ini dijadikan bahan 
perisai. 

aSj) ^: Dari lemaknya. 

: Kembali. 

: Tubuh kami kembali kuat dan gemuk 
seperti sebelumnya setelah kurus dan lapar. 

jjlji : Ketika mereka lapar. 


HARAM MEMAKAN DAGING KELEDAI 
PELIHARAAN 


4 Aii eju; 31 & 

^ ^ 4l\ 

^ 1 j£>j j»jj jUoJl 


HAD1TS KE-1262 

? • 

£ 

»l . s 


> • , 

-\nc 

i '. 1 s * 


melarang makan daging keledai jinak pada 
hari Khaibar. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

-Penjelasan- 

tillil iili jc- : Mut’ah adalah nikah hingga 
batas waktu tertentu. Disebut mut'ah 
karena tujuan pemikahan ini hanya untuk 
bersenang-senang, bukan untuk memiliki 
keturunan atau tujuan-tujuan pernikahan 
lainnya. Di awal Islam, nikah mut’ah 
dibolehkan bagi yang terpaksa, sama seperti 
memakan bangkai bagi yang terpaksa, 
kemudian diharamkan pada perang Khaibar, 
setelah itu diizinkan pada tahun penaklukan 
Makkah atau tahun haji Wada’, setelah itu 
diharamkan hingga hari kiamat. 


HADITS KE- 1263 


-\r\r 


4ll ijLj :j\j ‘J\ * * 

fji- Aj tA ijjyflllj jll t-A^S* Vt: j (JljlixJl A^»-I) 

(JL-jN/l 


Abu Tsalabah berkata, "Rasulullah sg 
mengharamkan daging keledai jinak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Daging keledai jinak (28)) 


Ali bin Abu Thalib ä£ meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgj melarang nikah mut'ah 2 dan 


2 Nikah untuk batas waktu teitentu. Dtnamakan nikah mu ('ah 

karena hanya bertujuan, untuk senang-senang saja, bukan 
untuk punya anak atau tujuan nikah lainnya. Di awal Islam 
datang, nikah mufah dibolehkan, kemudian diharamkan, 
kemudian dibolehkan lagi pada saat Fathu Makkah atau 
Haji Wada', setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. 


HADITS KE-1264 

4JJI ^giJl -\ttl 

A^XaS/ 1 JyC- (JjuJ <ui& 

SjluL rA 11 


792 









Ibnu Ümar berkata, "Nabi melarang makan 
daging keledai peliharaan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 


HADITS KE-1265 


: Jii «i#* Äi Jji -J\ #\ -uio 

ö$ Oi 4P «&? 
cJ£ iffi «Iiliga jglŽJl ^1 4 
d& Äi äi j# ^ su jjaüi 

jül lyls.kü Slj jjJLŽJI lyLiS'I jJuõj 

di illil:(Jjf üj $ jk) Äi Jui jiS iii 
jj dv fLj 4i& äi ^ji jü 
& 1 : jll 

l» <_j\j t• , j9ji <_jb£” oV : j A»-^t) 

u2»jl (i 


..Penjelasan. 

hxž -: Sangat lapar. 

jjiijl 1: Miringkan tungku-tungku itu agar 
semua isinya tumpah. 

%J£u SU: Jangan kau makan. 

JŠS- p: Tidak diambil seperlimanya. 

õdl: Secara pasti, berasal dari kata batt yang 
berarti memutus, kata ini beri’rab nashab 
sebagai mashdar. 


HADITS KE-1266 


jL^jl ‘ijji ij,\ ij) 4 AJl 5^1 -irvi 

rjh gtaö fhj d£ äi & g \$t 

di ÄI ^Jl jSOl 

jjdjii^iijiij 

(jjj> yjft uL VK 4>^>t) 


Ibnu Abi Aufa berkata, "Kami mengalami 
kelaparan beberapa malam saat Perang 
Khaibar. Dan pada hari penaklukan 
Khaibar, kami mendapatkan keledai- 
keledai peliharaan penduduk dan kami 
menyembelihnya. Ketika periuk-periuk sudah 
mendidih, penyeru utusan Rasulullah £§ 
berseru, 'Tumpahkanlah periuk-periuk itu dan 
jangan kalian makan daging-daging keledai 
itu sedikit pun.'" 

Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Menurut kami, 
Nabi $1 melarang memakannya karena belum 
dibagikan bagian seperlima (ghanimahnya). 
Namun, sebagian orang berpendapat bahwa 
beliau memang melarangnya secara mutlak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" 
(57), Bab: Memperoleh makanan di wilayah 
perang (20)) 


Af-Bara' dan Abdullah bin Abi Aufa 
meriwayatkan bahwa mereka pernah bersama 
Nabi 5 §§ dan berhasil memperoleh beberapa 
ekor keledai, laiu mereka memasaknya. Tiba- 
tiba seorang penyeru utusan Nabi berseru, 
"Tumpahkan (isi) periuk-periuk kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangarf' (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 


HADITS KE-1267 


: jll tilale- 4AJl £jl tioJj- -IT1Y 

v-ijj 6? P 0 ^ 1 3 $ b 

ü$\j£\ p- <&■ £ 

(jjjä- i i_j\j TA t ->\& : j A»-^\) 


793 






Ibnu Abbas ® berkata, "Saya tidak 
tahu, apakah Rasulullah $§ melarang 
memakan daging keledai karena ia adalah 
kendaraan masyarakat dan beliau tidak 
ingin jika kendaraan (sarana transportasi) 
mereka lenyap, atau memang beliau 
mengharamkannya pada hari Khaibar khusus 
untuk daging keledai jinak 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

--Penjelasan- 

a!p J6 : Yaitu memakan daging keledai jinak. 

üjf- : Unta-unta untuk membawa 
barang-barang mereka. 

föy- C£jS : Karena dimakan. 

JM JL: Penjelasan untuk kata ganti yang ada 
dalam kata (Uji). 


HAD1TS KE-1268 


tilfr Al qgj Q} aJu. -W*VA 

jJj 3 ui}o Jj pLj *3* äi 5411 

jp :ljjl3 oÕA JjjS IS jp :JVl ^ j»g 

'^1 lipil :jlS «aLo^I Jii\ 

IpuiljvIljL 

õbJl <_»Ij VC n 

(jtijJI õjšt Us* 


Salamah bin Al-Akwa' ss meriwayatkan 
bahwa Nabi ^ melihat api yang dinyalakan 
pada hari Khaibar. Beliau bertanya, "Untuk 
apa api itu dinyalakan?" Mereka menjawab, 
"Untuk memasak daging keledai peliharaan 
(jinak)." Beliau berkata, "Pecahkan dan 
tumpahkanlah (periuk itu)" Mereka bertanya, 
"Mengapa kita tidak menumpahkan 


kemudian mencuci (periuk itu) saja?" Beliau 
berkata, "Ya, cucilah!" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Apakah boleh memecahkan guci 
yang di dalamnya terdapat arak (32)) 

.Penjelasan. 

jJjS U j& : Dengan menyebut alif pada (U) 
istifham dengan memasukkan huruf jar, 
penggunaan seperti ini jarang. 

la] jj> \: Maksudnya tungku-tungku tersebut. 
liy \j : Tuangankan. 

IjLil: Cucilah tungku-tungku itu. 


BOLEH MAKAN DAGING KUDA 


HADITS KE-1269 


äi (£?j AJJ^ (V “WM 

JyM aJlC- Ajjl Ajjl J j*ij :J1S 

jlil jiil jyi j* 


«-• • ., * » 


Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah 
melarang makan daging keledai jinak 
dan memberi rukhshah (keringanan) untuk 
memakan daging kuda pada saat hari 
Khaibar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangarf (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

..Penjelasan-- 

J&-\ $£-&■'. Tentang hukum memakan daging 
keledai. 

jAl : Memakan daging-dagingnya. 


794 












HADITS KE-1270 


HADITS KE-1272 


I " " 

4Ül Jssu CmJ aU-u! <io^ -WV* 

*3* ÄI ^Jl jp U> :cJ\S .U** 

•\ä?6c>ijdij 

j»cJI >_jU tt :ju*o)Ij ^OLjll Vt :j 

<0^ 


Asma binti Abu Bakar ® berkata, "Pada masa 
Nabi jg kami pernah menyembelih kurban 
berupa kuda, laiu kami memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buivari’ (72), Bab: Kurban dan Penyembelihan 
(24)) 


.Penjelasan. 

jdlj gi.&\ j4c jt: Yaitu pada zaman 
beliau. 


BOLEH MAKAN DAGING KADAL 
GURUN (DHAB ) 3 

HADITS KE-1271 

*3* Äi jtf g\ v*4^ -W\ 

dsU : jdy 

(>-..JaH i_jU TT Vf : j *»^£-l) 


Ibnu Ümar e& meriwayatkan bahwa Nabi ^ 
bersabda, "Daging kadal gurun, aku tidak 
memakannya dan tidak mengharamkannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruan" (72), Bab: Biawak (28)) 


*3* Äi & $\ cf -ww 

äi ^äi j*. JL\J 5^ = jii fbj 

jjlS*G (Jüuä j c^JLwj 

ÄI ^Jl ggjf £ l\y\ jtftä 

Sfö jUl i &Ja AiUfbj 

ty .l££l J\ jj? :jdij *3* ÄI ÄI 
tfflS il§3j 4 j jk S : JI5 j{ jSU. 

jJI »li_»U T jLi-1 v-jVsS” ^ :j (jyLkJl 0 


Ibnu Ümar ass meriwayatkan dari Nabi 
bahwa ada beberapa orang shahabat 
beliau, yang di antaranya adalah Sa'ad 4 
makan daging. Tiba-tiba seorang istri Nabi 5 $§ 
berseru, "Hai, itu daging kadal gurun!" Mereka 
pun berhenti makan. Lantas Rasulullah 
bersabda, "Makanlah, ia halal."—atau ‘Tidak 
mengapa—dimakan (perawi rägu). Tapi, itu 
bukan makananku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “KhabarAhad' (95), Bab: 
Kabar dari seorang wanita (6)) 


• Penjelasan - 


Sa’ad bin Abi Waqqash. 

Siil p+jSü : Ia 

adalah Maimunah. 


: Maksudnya para sahabat tidak jadi 
makan. JUz j* jSi : Yaitu makanan yang 
tidak biasa bagiku, karena itu aku tidak 
memakannya, karena ia haram. 


3 Ohab (Uromastyx aegyptia) adalah sejenis biawak padang - 

pasir yang terdapat di Timur Tengah dan termasuk 4 Sa'ad bin Abu Waqqash 

herbivora. Panjangnya 14-36 inci. (Wikipedia) 5 Maimunah 


795 









HADITS KE-1273 


^ ^ -WVT 

liyU' Jp 4jllfr 4j)| 4ji)l 

oU J 1^2 £* UjUC- j£ji «^dc. #1 ŠjUj 

" Ä - ? »J • . ,J , .» * >+**.* ,«*•>•? 

C%*-UJ .X>- ja CJj t.U> <4i»-i 4J 

dl ^ fLj * 3 * äi Ji jän iäh 
a J 4 j *, *iäš ji . P ua ü; fiS 
«liii jj & .fLj *ä£ äi ji äi jjij 

*3)! Jj-jJ 53^-1 ijjda^l Õ^mJJI Sj^Ii cJUi 

g di»Ji j* ä u «fLj 4laÄi 

‘fJu-3 4-Xc- 43)1 43)1 £3^9 43)! 

dJji :ojji» £ au. jül 4iüi ^ ü; 

%£}* Ü?j4 ür=*i ör=Aj jj-j ^ 

J^jj aäTü i3jjo.ll :2JÜ- JV5 iillftl JJU-S 

0* vV '* i—>bS" V* *j-^>-t) 

^ j^L N jJuj a«ä -Ai 


Khalid bin Al-Walid meriwayatkan bahwa 
ia bersama Rasulullah jg pernah menemui 
bibinya, Maimunah, yang juga bibi Ibnu 
Abbas. Kemudian ia mendapati kadal gurun 
yang telah terpanggang yang dibawa oleh 
saudari bibinya, Hufaidah binti Al-Harits dari 
Najed. Maimunah pun menyuguhkan biawak 
itu kepada Rasulullah g§. tarang sekali beliau 
mengulurkan tangan untuk mengambil 
makanan hingga beliau dipersilakan bahwa 
makanan itu untuk beliau. Rasulullah 
mengulurkan tangan beliau ke arah kadal 
gurun, laiu seorang wanita yang hadir di situ 
berkata (kepada yang lain), "Beritahukan 
kepada beliau makanan yang telah kalian 


suguhkan!" Seseorang memberitahu, "Itu 
adalah kadal gurun, wahai Rasulullah?" 

Seketika itu Rasulullah ^ menarik tangan 
beliau dari daging kadal gurun hingga Khalid 
bin Al-Walid pun bertanya, "Apa daging 
biawak itu haram, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak, hanya saja daging itu 
tidak ada di negeri kaumku, karena itu aku 
tidak mau memakannya." Khalid berkata, 
"Aku pun mengambil dan memakannya, 
sedangkan Rasulullah melihat aku makan " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanaif (70), Bab: 
Tidaklah Nabi makan kecuali telah 
membaca basmalah dan mengetahui apa itu 
( 10 )) 

-Penjelasan- 

i£}\±. : Karena Maimunah adalah saudari 

ibu Khalid, Lubabah si sulung binti Harits. 

u- ts. «JUy: Saudari ibu Ibnu Abbas, Lubabah 
si bungsu. 

: Panggang. 

u£tey: Menjulurkan tangan. 

iplJI : Isim jamak. Ada yang mengatakan, 
jamak taksir dari wazan-wazan jumu’ul 
qillah, tidak ada bentuk tunggalnya, 
mengikuti pola fi’lah, kata ini adalah salah 
satu di antara empat kata mabni yang 
digunakan untuk bilangan paling kecil. Az- 
Zamakhsyari menuturkan, niswah adalah 
isim mufrad untuk jamak kata imra’ah, ta’ 
ta'nits kata ini bukan hakiki, karena itu tidak 
disamakan dengan fi’ilnya ketika ta' ta’nits 
disandarkan padanya, sehingga bisa disebut; 
\yÄ JvS . Pendapat lain menyatakan, niswah 
adalah isim jamak katsrah, sehingga boleh 
diberi tanda atau tidak, seperti contoh; flS 
x» dan II» <iS\* . Wanita yang berkata dalam 
hadits ini adalah Maimunah. 

ilfei : FVil mudhari' dari kata *^l)i eit artinya 
jiwaku tidak menyukainya. 


796 





: Untuk meralat, artinya di sini 
adalah menegaskan khabar, seakan beliau 
mengatakan, "la tidak haram.” Beliau ditanya, 
“Kenapa engkau tidak memakannya?” 
Beliau menjawab, “Karena ia tidak ada di 
bumi kaumku." Fa' dalam (Ji*.ö) adalah fa’ 
sababiyah. 


HADITS KE-1274 


:Jl3 «14^ <UJl -KYl 

^ Jl fI oüf 

jSfc ajifj vliij ussi *3* äi 

ÜJ3J JaS*)/l ^ pLj ^ulc- 4X)I 

si;u £ jjt ^ &i jiä .jjls iiw 
u Ui> jö «fLj ^ Äi äi j# 
Äi j-* Äi ,jjp 

(tjaAl JjJ (jU V :<J>1 t-ibS' o\ :j ^UJl 


Ibnu Abbas m berkata, "Ummu Hufaid 4 , bibi 
Ibnu Abbas, menghadiahkan keju, minyak 
samin, dan daging kadal gurun kepada Nabi 
3Ü- Beliau pun memakan keju dan minyak 
samin, tapi membiarkan daging kadal gurun 
karena tidak menyukainya." 

Ibnu Abbas berkata, "Semua dihidangkan 
pada makanan Rasulullah jg. Sekiranya ia 
(daging biawak) diharamkan, tentu tidak akan 
dihidangkan pada makanan Rasulullah j§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (72), Bab: 
Menenma hadiah (7)) 

.Penjelasan. 

xm. : Namanya Huzailah, bentuk tashghir 
dari kata hazlah, ia adalah saudari Ummul 
Mukminin Maimunah. 

6 Saudara perempuan ummul Mukminin, Maimunah. 

797 


Uäi: Susu yang dikeringkan. 

t&j : Jamak dhabb (biawak). ijliS : Karena 
merasa tidak suka. 


BELALANG HALAL DIMAKAN 




HADITS KE-1275 


‘U ££■ AÜl C$Oj Jjl ^1 ^1 SSi*- -WVo 
(j aSStj 4jjl 'gSJl Ujji- :Jlfl 
Sl^>l Aju» jSU ŠŠ tULu Jl tOljji- 
JjJ ijIj Y ujbS" rj ^UtJI <b^>l) 


Ibnu Abi Aufa m berkata, "Kami mengikuti 
peperangan bersama Nabi sebanyak 
tujuh kali, atau enam kali. Kami sering makan 
belalang bersama beliau 7 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah i" (72), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

..Penjelasan. 

aljil «ü ŠŠ : An-Nawawi menukil ijma' 
halalnya memakan belalang. 


KELINCI HALAL DIMAKAN 

HADITS KE-1276 

UääjI :Jll tüft 4 jjl gj ^| -WV\ 

.0J fjiil J Lj % £jf 

üij a££Is c? 14 , o43U 


7 Imam Nawawi menukilkan adanya ijmak (konsensus) 
ulama bahwa hewan belalang halal untuk dimakan. 










ji i ^ £ ’ *^i & A' Ji ^ 

AJ '<* ^>\j i&Ji 

(jUiJI uli * ul^* *\ :j ( 5 jlnJI <>^>!) 


Anas ess berkata, "Kami pernah disibukkan 
untuk menangkap kelinci di lembah 
Marruzh Zhahran. Orang-orang berusaha 
menangkapnya hingga mereka keletihan. 
Kemudian aku bisa menangkapnya laiu 
aku bawa menghadap Abu Thalhah. 
Dia lantas menyembelihnya kemudian 
mengirim daging paha depannya atau paha 
belakangnya kepada Rasulullah |g. Beliau 
pun menerimanya lantas memakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (72), Bab: 
Menerima hadiah binatang buruan (5)) 

.-.- • Penjelasan- 

: Kami mengejar. 

: Isim jenis, disebut untuk kelinci jantan 
ataupun betina. 

p : Isim ‘alam mudhaf ilahi, i’rabnya 
untuk kata yang pertama (p), sementara yang 
kedua (Ollilt) selalu majrur karena idhafah. 
Ia adalah sebuah tempat di dekat Makkah. 

IjlSlSs : Mereka letih dan lelah (mengejar 
kelinci). 

: Aku kemudian mendapati kelinci itu. 

uf: Suami ibunya Anas, namanya Ummu 
Sulaim. 

: Bagian tubuh di atas paha (pantat). 

ÜJu: Menerima pemberian tersebut. 


BOLEH MENGGUNAKAN SENJATA 
UNTUK BERBURU DAN LARANGAN 
MENGGUNAKAN KETAPEL 


HADITS KE-1277 


^ . j A jöf 5 .** j # i I / J • ^ 

Ail «J JÜU ^ Aii\ -^YY 


\ - ^ 


oJ£=U $ jl «cJiüU fjü pjtfj aJüP 4)1 

Aj Siil ^ Ail :JV5J JÜl 

;S õu 3 i tüSj pi ^ 5 Ji ijSgj .jü 

dJüj^l :a) <JUl <t-9Äi£ viUi Juu oTj 
jl tjjjll a 31 jüui/j aJlp AÜ1 4)1 
itfj ij£ adfrfa JaŽ cJfj c Jiii;/ 

(öjjJIj 


Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan 
bahwa ia melihat seorang laki-laki melempar 
batu dengan ketapel, maka Abdullah bin 
Mughaffal menegur, "Uangan melempar 
batu dengan ketapel, sebab Rasulullah 
telah melarangnya," atau ia mengatakan, 
"Rasulullah membencinya." 

Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak bisa 
digunakan untuk memburu buruan 8 dan tidak 
bisa digunakan untuk melukai (membunuh) 
musuh. la hanya bisa mematahkan gigi dan 
memecahkan mata." 

Setelah itu ia kembali melihat lelaki tersebut 
melempar batu dengan menggunakan 
ketapel, maka ia pun berkata, "Sudah aku 
sampaikan kepadamu hadits Rasulullah 
$g, bahwa beliau melarang atau membeci 

S Sebab, ketapel dapat menyebabkan hewan buruan mati 
karena kekuatan orang yang menggunakannya, bukan 
karena ketajamannya. Sehingga, menurut kesepakatan 
ulama, hewan yang mati karena terkena ketapel haram 
untuk dlmakan. 


798 






ketapel, namun kamu tetap melakukannya. 
Sungguh, aku tidak akan berbicara denganmu 
begini dan begitu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buman" (72), Bab: Berburu dengan melempar 
dan memakai senjata (28)) 

.Penjelasan. 

: Melempar batu kerikil atau biji-bijian 
diantaraduajari. 

: Kayu yang digunakan untuk 
meleparkan batu kerikil atau biji-bijian 
(ketapel). 

k> iUäJ S : Karena ketapel membimuh 
dengan kekuatan orangyangmembidik, bukan 
ketajaman benda yang digunakan untuk 
membidik. Untuk itu, semua buruan yang 
terbunuh karena ketapel, haram hukumnya. 

Sfj: Dijelaskan dalam Al-Mishbäh; naka'tu 
fil ‘aduwwi naka'an, mengikuti bab nafa’a 
yanfa'u, dialek lain menyebut; nakaytu fihi 
unki, mengikuti bab ramayarmi, isim kata ini 
adalah nikayah, artinya aku membunuh dan 
menawan. 

: Maksudnya bidikan atau lemparan. 
Maknanya; larangan membidik buruan 
dengan ketapel, karena beresiko membunuh 
hewan bukan untuk dimakan. Ini dilarang, 
namun jika yang bersangkutan masih sempat 
menyembelih buruan yang ia bidik dengan 
ketapel dan semacamnya, buruan halal 
dimakan. 


LARANGAN MENGURUNG BINATANG 
HINGGA MATI 

HAD1TS KE-1278 

J6 :jlJ tjJt -WYA 


b* vV t # «jbT Vt : j (.SjUül *^i-l) 

Anas berkata, "Nabi melarang mengurung 
binatang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Larangan memutilasi 
binatang yang masih hidup (25)) 

.-..Penjelasan.. 

: Diikat untuk dijadikan sasaran panah 
hingga mati. 


HADITS KE-1279 
: 0« ‘jjW & **-» J*^ u)?' 

i»* <*? 'r .? . i.i-i +*» »,-• * 

jiii jl 'Jj** i j* £t 

#\ ijfj üii if vf s 

tl* 

Sjj; \j dill yt 


Hadits Ibnu Ümar dari Sa'id bin Dubair 
m berkata, "Aku pernah bersama Ibnu 
Ümar melewati beberapa pemuda atau 
sekelompok orang yang sedang menjadikan 
ayam sebagai sasaran lempar mereka. 
Ketika mereka melihat Ibnu Ümar mereka 
pun kabur. Ibnu Ümar laiu berkata, "Siapa 
yang melakukan inil Sesungguhnya, Nabi jg 
melaknat orang yang melakukan perbuatan 
seperti ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Buruan" (72), Bab: Larangan memutilasi 
binatang yang masih hidup (25)) 


799 








..Penjelasan- 

*~Ju : jamale fata. Futuwwäh artinya 
meneurahkan kemurahan hati, menahan diri 
untuk menyakiti, tidak mengadu, menjauhi 
segala hai yang diharamkan, dan menerapkan 
kemuliaan akhlak. 

Vj *j> : mereka membidik hewan tersebut 
untuk mereka bunuh. 





BAB 37 
SEMBELIHAN 


WAKTU MENYEMBELIH 


HADITS KE-1280 

4&I :J15 u-jjU»* — WA* 

n»; St «•»<»? St ' Sh <'•" •‘j" 

:JU3 |0j (i r Ja#> ju ^9cJl j»g jJujj 4JL& 

i>°J ‘Vp^ viLr*-> ^*4^ ‘jj-ae O' J** & 

A, •'*• I* M 
4*Ji |M»b t^juxa ^jü |J 

fbyi i_)L Tf rjtJuiJI oUS" VT :j i£jU\Jt 

(juait ^bJlj 


Hadits dari Jundab m, yang berkata, "Nabi 
3Š melaksanakan shalat Hari Raya kurban, 
laiu beliau menyampaikan khotbah, laiu 
menyembelih. Kemudian beliau bersabda, 
'Barang siapa menyembelih hewan sebelum 
shalat maka ia harus menyembelih hewan 
kurban lain sebagai penggantinya. Dan 
barang siapa yang belum menyembelihnya, 
maka sembelihlah dengan nama Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Dua Hari RaycT (13), 
Bab: Pembicaraan Imam dan }ama'ah ketika 
sedang khatbah id (23))) 

-Penjelasan- 

: Yaitu shalat Id. 

4ii pL\i jyiJj : Yaitu karena Allah, ba' di sini 
bermakna lam, atau berhubungan dengan 


kata yang dibuang, maksudnya karena 
ketentuan Allah, atau mencari berkah dengan 
nama Allah. Menurut pendapat jumhur, 
membaca basmalah saat menyembelih 
hukumnya sunnah berdasarkan hadits 
marfu’ Muslim; "Siapa melihat hilal (bulan) 
Dzulhijjah laiu ingin menyembelih (hewan 
kurban), maka hendaklah menahan diri 
(jangan mengambil) bulu dan kuku* 
kukunya." Syarat yang dikaitkan dengan 
kehendak menafikan hukum wajib. 


HADITS KE-1281 


(Jtuf :J\I t-Jjlt /- f s doo» -NfAN 

$ joi jj cssj? $ i j£ 4 ju. 

jJL õli :jüuüj aJs’ 4&I all! 

U>l^ 4JÜI U !JUd 

y: Jü ^ $ .«ii: Jvl 

•*** ^ J** 

oy^ii oafc SiSpiS sSui 

^ Jji u>L a vr (5jUül 

(j*l\ ^ (jjS pl-y «-Ic 


Al-Bara' bin Azib m berkata, "Pamanku, Abu 
Burdah pemah menyembelih hewan kurban 


801 






sebelum shalat (Id)) Maka Rasulullah 
bersabda kepadanya, 'Kambingmu hanya 
daging biasa (bukan daging kurban))' 
Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku 
hanya memiliki seekor jad'ah (anak kamblng 
yang berusia dua tahun))' Beliau bersabda, 
'Sembelihlah kambing tersebut, namun hai itu 
tidak sah untuk selain kamu.' 

Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, 
'Barang siapa berkurban sebelum shalat (Idul 
Adha), ia hanya menyembelih untuk dirinya 
sendiri, dan barang siapa menyembelih 
setelah shalat, maka sempurnalah ibadahnya 
dan dia telah melaksanakan sunah kaum 
muslimin dengan tepat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" ( 73), Bab: Sabda 
Nabi ^5 untuk Abu Burdah: "Sembelihlah anak 
kambing." ( 8 )) 


-Penjelasan- 

sSläi jlS : Maksudnya sebelum shalat ‘ld. 
Alif dan lam ini untuk sesuatu yang sudah 
diketahui. 

: Maksudnya kambing yang engkau 
sembellh sebelum shalat Id. 

(ji- ,\1 : Bukan hewan kurban dan tidak ada 
pahalanya. Idhafah kata ini rumit difahami, 
karena idhafah ada kalanya maknawiyah 
yang diperkirakan dengan j* (dari), seperti 
kata berikut; jjji p\ž- (cincin dari besi), atau 
diperkirakan dengan lam kepemilikan, seperti; 
*3 (budak milik Zaid), atau diperkirakan 
dengan ^ (dalam, di, pada), seperti; £Ž\ 
(pukulan pada hari ini), dan ada kalanya 
lajzhiyah sebagai sifat yang dihubungkan 
kepada ma'mul- nya, seperti 4dan 
kalimat «ijli , namun kedua kemungkinan 
ini tidak berlaku untuk kata iii. 

Tanggapan; idhafah ini dengan perkiraan 
huruf yang dibuang, maksudnya kambing 
yang dagingnya dimakan sebagai makanan 
biasa, bukan makanan ibadah, atau 


semacamnya, maksudnya kambing bukan 
untuk kurban. Ini namanya mudhaf kepada 
kata yang dibuang yang ditempatkan pada 
posisi mudhaf ilaih. 

&>-£: kambing yang biasa masuk rumah yang 
usianya tidak tertentu. 

yd\ & : kambing yang belum menginjak 

usia tiga tahun. 

l^tyyaitusembelihlahhewansembelihanmu, 
khusus untukmu saja. 

K-kS : maksudnya daging yang ia makan 
seperti biasa, bukan daging kurban. 

p jJu : Ibnu Atsir menjelaskan, nasikah 
adalah hewan kurban, bentuk jamaknya 
nusuk. Nusuk juga berarti ketaatan, ibadah, 
dan apapun yang kita gunakan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. Nusuk 
adalah sesuatu yang diperintahkan syariat. 


HADITS KE-1282 


m p *sp\ jis :jv 5 pi -ka? 
f\Ü JjxAä S^Lall Jõ p :jjLlj pe- 
j* plii p tJCJii IjJb :JuI i jij 
jJuuj p lfr <UJl -pl jlSls ij\jy> 

jilj ^ äi p i py 

fjt J^Nl <—>U o «-rbS” \r 


Anas ass berkata, "Nabi $5 bersabda: 'Barang 
siapa menyembelih sebelum shalat hendaklah 
ia mengulanginya' 1 . *Lalu berdirilah seorang 


1 Sebab, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul 
Adha tidak sah dilakukan sebelum shalat 'Id. Karenanya, 
ia harus menyembelih lagi setelah shalat 'Id. 


802 







laki-laki seraya berkata, 'Pada hari ini daging 
sangat diharap.' Laki-laki itu kemudian 
menyebut-nyebut tetangga-tetangganya, 
dan seakan Nabi š§ membenarkan orang itu. 
Lelaki itu berkata, 'Sungguh, aku berkurban 
dengan seekor jadz'ah lebih aku sukai dari 
dua ekor kambing."' Nabi jgj pun memberikan 
keringanan untuk orang tersebut. Aku (Anas) 
tidak tahu apakah keringanan itu juga berlaku 
untuk yang lain atau tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Dua Hari Rayd‘ (40), 
Bab: Makan pada hari kurban" (5) )) 

.- - Penjelasan-- 

: Mengulangi sembelihan, karena 
sembelihan dimaksudkan untuk kurban, 
tidak sah disembelih sebelumnya. 

4 jl: Maksudnya fakir dan miskin. 

: Ibnu Atsir menjelaskan, jadza' jika 
dikaitkan dengan usia hewan artinya hewan 
muda dan kuat, yaitu unta yang memasuki 
tahun kelima, atau sapi dan kambing yang 
berusia dua tahun. 

p£ Q,\1 j- &\ <is.\ : Karena dagingnya enak, 
gemuk, dan banyak lemaknya. 

tü^l : Maksudnya orang tersebut, 
sehingga hukumnya berlaku umum untuk 
seluruh mukallaf. 

S : Sehingga hukumnya khusus berlaku 
untuknya. Masalah ini diperdebatkan para 
ahli ushul fiqh; apakah khitab syariat untuk 
seseorang khusus berlaku untuknya saja, 
atau berlaku secara umum. Pendapat kedua 
dalam masalah ini dinyatakan Hanabilah. 


HAD1TS KE-1283 


« s<!> * • , 


0 * 


•* ** 

* 

CÕl : JIa9 

ÄlSj 1_>L l rill^lt tjikS* l* (jljLiül Ajf-jj-I) 
(Ia J&.J L .—iil j 


Uqbah bin Amir m meriwayatkan bahwa Nabi 
memberinya kambing yang hendak beliau 
bagikan untuk para shahabat beliau, kemudian 
tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri 
sendiri. Hai itu diberitahukan kepada Nabi 
(alu beliau bersabda, "Sembelihlah ia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perwakilan" (40), Bab: 
Perwakilan seorang rekan kepada rekannya 
dalam pembagian dan selainnya" (1)) 


.—.Penjelasan.. 

: Kambing kecil ketika sudah kuat, atau 
ketika sudah berusia satu tahun. 


SUNAH MENYEMBELIH SENDIRI 
DAN TIDAK MEWAKILKAN, SERTA 
MEMBACA BASMALAH DAN TAKBIR 


HAD1TS KE-1284 


AÜl 'jpJt -KAI 

J£Ü\ J&ž=ü fb 3 

Jp ilsfj ‘j&j 

(j^üll M :, j - LbSll av :j ^UvJI «v»-,»-!) 


Anas m berkata, "Nabi pernah berkurban 
dengan dua domba putih yang bertanduk. 
Beliau menyembelihnya dengan tangan 
beliau sendiri sambil menyebut (nama Allah) 
dan bertakbir, dengan meletakkan käki 
beliau dekat pangkal leher domba tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Bertakbir ketika menyembelih (14)) 


803 









..Penjelasan.. 

oUJiii : Amlah adalah wama yang putihnya 
lebih dominan dari hitamnya. Pendapat lain 
mengartikan putih murni. 

: Aqran adalah kambing yang memiliki 
dua tanduk. 

: Shafhah segala sesuatu artinya wajah 
dan bagian depannya. 


BOLEH MENYEMBELIH DENGAN 
SEGALA ALAT YANG DAPAT 
MENUMPAHKAN DARAH, KECUALI 
GIGI, KUKU, DAN TULANG 


kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku 
adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa 
Habasyah (untuk menyembelih))' 

Kami laiu mendapatkan rampasan unta dan 
kambing, saat ada salahsatu unta tersebutyang 
kabur, maka seorang laki-laki melemparnya 
dengan anak panah, hingga dapat 
menangkapnya kembali. Maka Rasulullah jg 
bersabda, 'Sesungguhnya di antara unta-unta 
ini ada yang liar sebagaimana binatang buas, 
jika kalian merasa susah dibuatnya, maka 
lakukanlah seperti itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan 
dan Bunjari ' (72), Bab: Hewan yang kabur 
disamakan dengan binatang buas (23)) 


HADITS KE-1285 


ciž :JÜ im -ttA« 

au cJ4jj juii ujaii ^ 
4S)I jUl U «Jjl Jl J?i£.l :<JIaS 

p \ ui ^1)1 ip 

Jjl A-ilil <5JU3 Ulj tpaU 

J?*j »Uj9 ‘JÄ 4^ 'X* 

jõi Sj :fLj jlS 

vju «^jii jjijif õjiji jWi 

U&Ajlj&lŠ ^ 

J* ij U i_>\j tr '-Jzš Yt 


Rafi' bin Khadij berkata, "Aku berkata, wahai 
Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, 
sementara kita tidak lagi mempunyai pisau 
tajam?' Beliau menjawab, 'Sembelihlah dengan 
sesuatu yang dapat mengalirkan darah, 
sebutlah nama Allah, laiu makanlah, kecuali 
dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada 


..Penjelasan--. 

jjJÜI yi 15) : Rangkaian kata ini menempati 
posisi ma’mul kata \j £\, \yt khabar o!, kata 
\jti aslinya öjis^ nun dibuang karena di- 
mudhaf- kan, sehingga menjadi Jsi, orang 
Arab membuang dhammah yang huruf 
sebelumnya berharakat kasrah, mereka 
membuang kasrah, selanjutnya harakat 
dhammah huruf ya’ dialihkan ke huruf qaf, 
selanjutnya ya' dibuang karena berharakat 
sukun setelah waw sukun. 

(_sii UU iLil lj : jamak &U artinya pisau 

atau parang. 

Jfil : fl’il amar dari kata ‘ajalah, artinya 
segerakan hewan mati, jangan sampai hewan 
mati tercekik. 

b} : Dari kata bp.J* {4* 6'ji artinya 
hewan ternak suatu kaum mati. Dengan 
demikian, makna kata ini adalah membunuh 
hewan kurban dengan disembelih dan 
menghilangkan nyawanya seiring dengan 
keluamya darah. 

(5)1 'j£\ : Inhar artinya mengalirkan dan 
mengucurkan darah dengan banyak, 
keluarganya darah dari titik sembelihan 
disamakan seperti aliran air di sungai. 


804 








yJai\j jUl jJA : Dilarang menyembelih 
menggunakan gigi dan kuku hewan, karena 
orang yang menyembelih menggunakan 
kedua benda ini, ia mencekik hewan dan 
tidak memutuskan urat lehemya. 

Jj] : Maksudnya unta-unta rampasan 
perang. 

jm 1*1* lii: Ada seekor unta yang terlepas. 

lljf: Jamak artinya menjadi liar dan tidak 
jinak lagi. 


HAD1TS KJE-1286 

. *»4 •• ^ ^ } • y 

Qp £« U5 :J\3 Qi g\j 

6UÜ {Lj *1* ^ 

6p 5%: jü %\ £u>Ö 

* J 

jj-UÜI ^ 

tC-JUS"il jjJUÜb jjulj A*Ic. 4JJI -giJl JJall 

**’• S'< • " «'•ft. , *L^ 5* 

4*5 •*■** £*«< j5 #j%*fcC- |m3 j4-> 

^ <|L&llc-li iljJJai jm 

5i sl ■«■r.i > "* * »*• 9 .*, 

0\ : U» (*-» |o4^ (jJjAli 

jo ^aJ uc- Cl JjljlS* Jüljl 

cJlll jl Ül :oJi .llS.i Aj jjjüJ?li l^Lj 

:JVl «tfü cJ4Jj JlfrjJJÜl 

<aJl£> 4JJl |Lwj 1 jfij fUl li 

pi d aul fU&bj <j&\j pi 

aJŠoSM ^JuJ JjüLlI \jt\j «päx5 

(pÄJl i_j\j f i_jV=S^ IV :jj 


Rafi' bin Khadij ass berkata, "Kami bersama 
Nabi di Dzul Mulaifah ketika sebagian orang 
terserang lapar laiu mereka mendapatkan 


(harta rampasan perang berupa) unta dan 
kambing. Saat itu Nabi ^ berada di belakang 
bersama rombongan yang lain. Orang-orang 
yang lapar itu segera saja menyembelih laiu 
mendapatkan daging sebanyak satu kuali. 
Nabižgpunmemerintahkanagarkualitersebut 
dikeluarkan isinya. (Karena daging itu belum 
dibagikan dari ghanimah)) Kemudian beliau 
membagi rata; setiap sepuluh kambing sama 
dengan satu ekor unta. 

Namun, ada seekor unta yang lari laiu mereka 
mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu, 
di antara mereka ada yang memiliki seekor 
kuda yang lincah laiu ia mencari unta tädi dan 
memburunya dengan panah hingga akhirnya 
Allah menakdirkannya dapat membunuh 
unta tersebut. Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya binatang seperti ini hukumnya 
sama dengan binatang liar. Maka apa saja 
yang kabur dari kalian (laiu didapatkannya), 
perlakukanlah seperti ini.' 

Aku berkata, 'Kita berharap atau khawatir 
bertemu musuh esok hari sedangkan kita 
tidak punya pisau, apakah kita boleh 
menyembelih dengan kayu?' Beliau berkata, 
'Setiap yang ditumpahkan darahnya dengan 
disebut nama Allah maka makanlah, kecuali 
gigi dan kukunya, dan aku akan sampaikan 
tentang itu. Adapun gigi, termasuk tulang, 
sedangkan kuku merupakan pisaunya orang- 
orang Habasyah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Kerja Sama" (72), Bab: 
Pembagian kambing (3)) 

—.Penjelasan. 

“Jjuül tjl^u j : Setelah mereka meletakkan 
daging di dalam tungku-tungku tersebut. 

: Dimiringkan untuk menuangkan 
isinya. An-Nawawi menjelaskan, karena 
mereka sudah berada di Darul Islam, tempat 
dimana mereka tidak boleh memakan barang 
rampasan perang milik bersama, karena 
memakan sebagian di antara barang-barang 


805 






rampasan perang ini hanya dibolehkan di 
Darul Harb. Perintah menuangkan isi tungku 
dimaksudkan membuang kuahnya sekalian 
sebagai hukuman bagi mereka. 

piiJl cj» »>££• Jiü : Mereka menyamakan 
sepuluh ekor kambing dengan seekor unta 
mengacu pada harga kambing dan hewan 
pada saat itu. 

iii: Lari dan terlepas. 

: Membuat mereka tidak berdaya. 

: Condong dan berkeinginan. 

: Maksudnya ia melesakkan anak pan ah. 

iil : Yaitu Allah menahan unta yang 
terlepas dengan anak panah menancap di 
tubuhnya. 

: maksudnya unta. 

L\}\ : Jamak abidah artinya hewan-hewan 
yang terlepas dan melarikan diri. 

aj lüliti : Yaitu panahlah dia seperti 
hewan buruan. 

yt-j>■ Raja' di sini artinya takut. 

v—üJIj : Qashab adalah setiap tanaman 
yang akamya berlubang tengah seperti 
selang, bentuk tunggalnya qashbah. Di antara 
jenis akar ini ada yang kuat, menjadi bahan 
seruling, ada juga yang digunakan untuk atap 
rumah, dan ada juga yang dibuat pena. 

f511 'j£\ U : Mengalirkan dan mengucurkan 
darah dengan banyak, keluarganya darah 
dari titik sembelihan disamakan seperti 
aliran air di sungai, U di sini maushul dan 
mubtada', khabamya yifö , atau U di sini 
huruf syarat, dan fa' sebagai jawab syarat. 
Perkiraan susunan kata ini demikian; sesuatu 
yang mengalirkan darah dan nama Allah 
disebut saat penyembelihan, maka m akanl ah 
sembelihan itu. 

yÜJlj : jUl di sini untuk pengecualian, 

artinya N}, kata-kata selanjutnya beri’rab 
nashab sebagai pengecualian. 


pLJ jUl Ui : Gigi biasanya tidak memotong, 
tapi hanya melukai dan mengeluarkan 
darah, sehingga nyawa hewan keluar tanpa 
disembelih. An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; janganlah kalian menyembelih 
dengan menggunakan tulang, karena tulang 
najis terkena darah. Kalian dilarang untuk 
mengotori tulang dengan menggunakannya 
untuk beristinja', karena tulang adalah bekal 
saudara kalian dari bangsa jin. 

JiaiI ^ili wj : Sementara kuku hewan 

adalah pisaunya orang-orang Habasyah, kita 
tidak boleh menyerupai mereka ataupun 
syiar-syiar mereka karena mereka adalah 
orang-orang kähr, dan mereka mengeluarkan 
darah hewan dengan kuku-kuku mereka 
hingga nyawa hewan hilang tercekik dan 
tersiksa, mereka menggunakan cara tersebut 
untuk menggantikan penyembelihan. 


LARANGAN MARAN DAGING KURBAN 
LEBIH DARI TIGA HARI KEMUDIAN 
DIMANSUKH DAN DIBOLEHKAN 
SESUKANYA 


HADITS KE-1287 


JVl :J\S tffli g 4&I -WAV 

ötrT ^ õ % 

***$' & J? 

,y l* (-Aj n i^UisSlI ujbS” vr ij^Udl 

Ajjiõ Uj ^j-LbSlI 


Abdullah bin Ümar ® berkata, "Rasulullah jg 
bersabda: 'Makanlah daging kurban selama 
tiga haril 2 '" Sementara Abdullah makan 


2 Abdullah bin Ümar tidak memakan daging kurban setelah 
tiga hari. Bahkan, demi menjalankan perintah hadits 


806 




daging kurban tersebut dengan minyak, 
ketika dia kembali dari Mina. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 

-Penjelasan. 

Maksudnya, Abdullah bin Ümar tidak 
memakan daging kurban setelah tiga hari 
berada di Mina, ia makan dengan lauk 
minyak karena berpedoman pada perintah 
tersebut. Ini mungkin karena mansukh, atau 
izin untuk memakan hewan kurban setelah 
tiga hari, tidak sampai kepadanya. 


HADITS KE-1288 


, S4> 45 S 2 £ t • - 

uS 1Ajfclft lioO*. -\{AA 

■m"'. •'■'.I ? ■* d ii. ** '• 

4Äll ^*0 (jl 4j ^JuLL9 (4J^ 

C-luJj j»ljl AjSlš ‘il lji5U Sl :j\Ü tiLxJU 


jil&l 4 j!llj (AJU jl 3131 .iaJJJU 

t* <~»L \T (->1^” vr 

(!$:,» jjjÄj L»j 




Aisyah & berkata,"Kamipernahmenggarami 
daging kurban, laiu kami menyerahkannya 
kepada Nabi di Madinah, maka beliau 
bersabda, 'Janganlah kalian memakannya 
jika melebihi tiga hari. Hai ini bukan karena 
keharusan, akan tetapi aku hanya hendak 
membagikannya kepada yang lain.' Wallahu 
a'lam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 


tersebut, ia hanya berlauk minyak (samin). Hadits di 
atas mempunyai dua kemungkinan; Pertama, mansukh. 
Kedua, Ibnu Ümar tidak tanu kaiau ada pembolehan 
setelah larangan tersebut. 


-Penjelasan- 

: Hewan sembelihan, maksudnya 
kambing yang disembelih. 

&yu dJLlJj : Maksudnya larangan ini bukan 
untuk haram, dan tidak memakan hewan 
kurban setelah tiga hari juga tidak wajib. 

^ ii : Maksudnya orang-orang kaya 
memberi makan orang-orang miskin dari 
hewan kurban. 


HADITS KE-1289 


, st* ■f.S i, • - • „ > • , 

Uj :<JÜ ‘ üll 4jül j ,i j»\>- 1 

* J* «3y & jj 

föyj $ «fJij *3* Äi ^ & 

Üijjjj il 

ÕjJI L* Wt T° : j *jvp-l) 

(jx^j L*j 


3abir bin Abdullah berkata, "Kami tidak 
memakan daging hewan kurban kami lebih 
dari tiga hari Mina (Tasyriq)) Kemudian 
Nabi £š memberi keringanan kepada kami, 
beliau bersabda, 'Makanlah dan jadikanlah 
bekal.' Kami pun makan dan menjadikannya 
sebagai bekal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Daging 
hewan kurban yang dimakan dan yang 
disedekahkan (124)) 

-Penjelasan*-.-. 

liii: Bentuk tunggalnya badanah, yaitu unta 
atau sapi yang disembelih di Makkah, disebut 
badanah karena hewan-hewan ini mereka 
gemukkan. 

: Maksudnya tiga hari di Mina, inilah 
hari-hari yang berbilang. 


807 












HADITS KE-1290 


AL-FAR’U 3 DAN AL-’ATHIRAH 4 


Jll :J\I ZJl* -WV 

M f^4? J* ÕJ :jfcj feU ÄI 

5^ 1*13 4JU Oü (3j ÄŽJtt juu Jpuwaj 

dil u£ Jmj 4*11 jjlj G :ljjll .jjiäl fdl 
OÜl 5jl .ji>Sg l^üfj I#: jll t^Jpdl ^ 

, '• • ,• v j •; j • a * - . 5 ,. -V 

4*3 1>~*> «|)1 OJjld «J4> j^uJU Jö j»UJl 

fjA- ,>• J^i U r^-U&V l vr : ijj 

(141* Uj 


Salamah bin Al-Akwa' berkata, "Nabi |g 
bersabda: 'Siapa saja di antara kalian yang 
berkurban, janganiah ia menyisakan daging 
kurban di rumahnya lebih dari tiga hari.' 

Pada tahun berikutnya orang-orang berkata, 
'Wahai Rasulullah, masihkah kami melakukan 
kebiasaan yang kami lakukan tahun laiu?* 
Beliau bersabda, 'Makanlah daging kurban 
tersebut, bagilah sebagiannya kepada 
orang lain, serta simpanlah sebagian yang 
lain, sebab tahun laiu orang-orang dalam 
keadaan kesusahan. Oleh karena itu, saya 
bermaksud supaya kalian dapat membantu 
mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kurban" (73), Bab: 
Daging hewan kurban yang dimakan dan 
yang disimpan (16)) 

-penjelasan- 

&£ jm : Setelah tiga malam terhitung setelah 
waktu kurban. 

Iji: Beban berat 

3 • Membantu orang-orang fakir. 


HADITS KE-1291 


«(ui c$e'j «Jj> ü' 

Slj S® :jll (jjuLj aJx 4*1 1 

z 1 & £ iai jjt yög 

(^iJI ujIj X :*,ž.fl«.ll ljUS” Y\ :j ijjUJI 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
$Š, beliau bersabda: "Tidak ada fara’ dan 
athirah. u 

Fara' adalah anak pertama seekor unta yang 
mereka sembelih untuk sesembahan mereka. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Aqiqah " (71), Bab: Al 
Fara' (3)) 


-Penjelasan.. 

: anak pertama unta. Dulu, mereka 
menyembelih anak unta ini untuk tuhan- 
tuhan mereka, setelah itu kaum muslimin 
dilarang melakukan hai seperti itu. Sumber 
lain menyebutkan, di masa jahiliyah, ketika 
seseorang genap memiliki seratus ekor unta, 
ia mempersembahkan unta yang belum 
dikawini laiu ia sembelih untuk berhala. 
Inilah yang disebut fara’. 

•JfesK: Ibnu Atsir menuturkan, Al-Khaththabi 
menjelaskan, ‘utairah adalah hewan yang 
disembelih orang-orang jahiliyah untuk 
berhala, darah penyembelihan hewan ini laiu 
dituangkan di kepala berhala. 


1 


3 Anak unta yang biasa disembelih untuk beihala. 

4 Penyembelihan temak untuk berhala laiu darahnya 
disiramkan di atas kepala berhala. 


808 







BAB 38 
MINUMAN 


KHAMER ITU HARAM 

HADITS KE-1292 

J* lijli (J CõiT -W? 

Ji ^i)l 5§ fji 5* (Ä-f 5 
cil ‘ ü cii j. iljü, jusii jLj *ii 

? - i.. ,• „ • s*»i ,'•? ♦? •» • „? 
^^i 4Ä)1 Jj-uj <UJ?ljU ^jol jl COjl 

<£i {?i Ifclji Oji|3 ijJSnj CLc> 4&1 

j ' 

•f •» •-? . ’•, -f-T , -r 7 • ? ,s>*C 

<3' co,l .^\j glu ^ j*^ jl 

Crij 3. üi^ll *õ-jl 

Jl^l} oC$l j* lil! äj^J £*i iCl 
‘t"-*?’ il (jlljlij ‘Jlõilj 

J* * 

i?, • > -» - • > * * + i - !iii - 

bb <c*xfr U C-jl^ jo- coc^j <jUsj jt j-5 
,«>. ,* * • { 5 ■> • , - «. .? 

(l*Aj»sS?*5^ OyUj (U^mmoI Um>I «Ad ^wjUm 

^13 õi? Jt* ^4^' {CAiC^l J? "Äi-13 


:lj!\il ?lli jil ^ :cJlÜ .C*! JpÜjl õlil 

• • !i i<» . .J . . ,5 >!. • <• »»£*** T-' 

3 Cwil 1 jj> <£jAj «-JkJl ^£. ^ 0J> Jifl 

2^1 £ jiii ji cJIüiü .^lifti ji vjÄ 

oj^ ^ jd^j ^ äi Jõ» 

«cCil ^ii cli äi Ji güi 


It-r T"T • - iii- t-'! -»• 


:cÜl ?ÕJJ C :fLj CÜ äi ^1)1 JUI 
jp šj£ lõi «ii ^ cJvj c «äi jjij u 

i * + + \** + •"<» . | i " f* "if 

jA lAj $ \j& u^>w <^3u 

cü äi Ji ^1 tõi (C> cu cC: £is 

UI Cxolj <^Cj jlül jj «(jJüjli a|IS ji pS/j 
& £ ^1 JVf Ji- žijii i; õljj 

JÄÜ3 C*>Ä fi l '4 Ijiiü (5lic.ll 

f . *»*• > "j^ *T^ ji | ^ «i» 1 i 

(Ja3 U*3 ^jJü 4JLP 4JJ! 4jjl 

ji y& «iCC ji i ej£ ilil 
.^ji õli (jdij Cji äi Ji äi 
(Aj^C ji (jilžJi Ci jõj (aC5j Ji jiCfl 
ji :5j^ jll ^ ‘^-j jl j^l .^Jl õli ^ 

äi Ji äi jjlj Jjll «^ Iii ^i fif 
Ji Cji jjij jiaSCj (Jj la li <jdõ3 Clc. 


^ Cijij ^jl^ŽJl Cli ^ jJij Cli 4 l)l 

( Lr ^^l t/y *-*^' v~*^ i/V : (3 <>^p-0 

Ali berkata, "Aku memiliki seekor unta betina 
berumur satu tahun hasil jatah bagianku dari 
harta ghanimah Perang Badar, dan Nabi 
juga memberiku seekor unta betina lain dari 


809 



hak seperlima harta ghanimah. Ketika aku 
hendak menikahi Fathimah, putri Rasulullah 
šit aku berjanji dengan seorang laki-laki ahli 
pembuat perhiasan dari Bani Qainuqa' agar 
pergi bersamaku. Aku pergi dengan membawa 
idzkhir (rumput yang harum baunya) yang 
akan aku jual kepada para ahli perhiasan 
yang hasilnya aku akan gunakan untuk 
menyelenggarakan walimah perkawinanku. 

Ketika aku sedang mengumpulkan barang- 
barang untuk kedua untaku berupa beberapa 
pelana, wadah makanan, dan tali, kedua 
untaku menderum di samping rumah seorang 
shahabat Anshar. Aku kembali setelah selesai 
mengumpulkan barang-barang, tak disangka 
aku mendapati kedua untaku telah dipotong* 
potong punuknya, dibelah lambungnya dan 
diambil bagian dalamnya. Aku tidak tega 
ketika melihat pemandangan kedua untaku 
diperlakukan seperti itu. Maka aku bertanya, 
'Siapa yang melakukan ini?' 

Orang-orang menjawab, 'Hamzah bln Abdul 
Muththallibyangmelakukannyadansekarang 
dia sedang berada di sebuah rumah bersama 
para pemabuk dari kalangan orang Anshar.' 
Aku langsung menyusul hingga aku bertemu 
dengan Nabi jgyang saat itu sedang bersama 
Zaid bin Haritsah. Nabi jg dapat mengetahui 
apa yang aku alami dari wajahku, maka 
beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku 
jawab, 'Wahai Rasulullah, aku belum pernah 
melihat sekalipun kejadian sekejam seperti 
hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua 
untaku. la memotong-motong punuknya 
dan membedah isi perutnya dan sekarang 
ia sedang berada di dalam sebuah rumah 
bersama para pemabuk.' 

Maka Nabi $5 meminta rida' (selendang yang 
lebar) beliau kemudian mengenakannya 
laiu berangkat dengan berjalan, sedangkan 
aku dan Zaid bin Haritsah mengikuti beliau 
hingga tiba di Baitullah, tempat Hamzah 
berada. Beliau meminta izin masuk, mereka 


pun mengizinkannya, dan ternyata mereka 
adalah sekelompok orang yang sedang 
mabuk. Maka Rasulullah langsung mencela 
Hamzah atas apa yang telah dilakukannya. 

Ternyata Hamzah benar-benar dalam 
keadaan mabuk, kedua matanya merah. 
Hamzah memandangi Rasulullah laiu 
mengarahkan pandangannya ke atas, 
kemudian memandang ke arah lutut beliau, 
laiu mengarahkan pandangannya kembali 
ke atas, kemudian memandang pusar beliau, 
laiu mengarahkan pandangan ke atas 
lagi, kemudian memandang wajah beliau. 
Kemudian Hamzah berkata, 'Kalian tidak lain 
hanyalah hamba-hamba sahaya bapakku.' 
Maka Rasulullah £££ mengetahui bahwa dia 
sedang dalam keadaan mabuk. Beliau pun 
berbalik dan meninggalkannya dan kami pun 
keluar bersama beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Bagian seperlima ( 1 )) 

-Penjelasan--- 

Sp .: Untayangberusia satu tahun menginjak 
dua tahun. 

&: Yaitu yang didapatkan dari pasukan 
Abdullah bin Jahsy, ini teijadi pada bulan 
Rajab tahun kedua, tepatnya dua bulan 
sebelum perang Badar. 

iltUj : Aku menggaulinya. 

\c\p : Pengrajin perhiasan. 

gl&i j*: Salah satu kabilah Yahudi. 

: Rumput beraroma harum digunakan 
sebagai penutup atap rumah. 

ijp : Al-Jauhari menjelaskan, ‘urs adalah 
makanan walimah. 

5 -: Pelana unta. 

sXP : Jamak ghararah, tempat menarik 
sesuatu, terbuat dari tanah dan bahan lain. 

glS-lli: Keduanya diderumkan. 
viil: Dipotong. 


810 





\l£LL\: Punuk yang ada di punggung unta, 
sinam segala sesuatu adalah puncaknya, 
bentuk jamaknya asnimah. 

õjjij: Dibelah. 

pl : Karena menangis. 

lii jiS j;: Maksudnya mengebiri, membeiah, 
dan mengambil. 

: Sekelompok orang yang berkumpul 
untuk minum khamar. Kata ini adalah 
isim jamak menurut Sibawaih, sementara 
menurut Al-Ahfasy, kata ini adalah bentuk 
jamak dari syarib. 

üž.: ‘Ada 'alaihiya'du wa 'adawan wa 'uduwa 
wa ‘udwanan artinya berlaku zalim dan 
melampaui batas. 

jjhS: Lantas. 

JJ: Mabuk. 

jEUi iLi: Mengangkat pandangan. 

jL*. SlJ Ji : Seperti budak-budaknya, 
maksudnya -wallahua 'lam- Abdullah dan Abu 
Thalib seakan budak milik Abdul Muththailib 
dalam hai patuh pada kemuliaannya, dan ia 
lebih dekat padanya dari pada keduanya, ia 
bermaksud membanggakan diri dengan hai 
itu di hadapan mereka. 

: Kembali. 

iiSt Jt : Mundur dengan betjalan di 
belakang Hamzah karena khawatir Hamzah 
semakin bertindak tidak karuan saat 
mabuk, sehingga kata-kata bisa berubah 
menjadi tindakan, ia bermaksud apapun 
yang dilakukan Hamzah, dilihat Nabi gt 
secara langsung, agar Nabi ^ mencegah jika 
Hamzah melakukan sesuatu. 


HAD1TS KE-1293 


cJS' :J\j tilft illi ^1 -MT 

1 fcŽ jtj -J\ &£ 


*Ju lj 4jjl ^0 4Jj! Jj 

jul :jlS Jj p-l Oi Sl &£ 

Jj| 

Jäž ai jhju j lai ÄJj-uil 

jj jp u^J) ÄI jjiÜ 4 fjl 

olirUJI I^Lftj j£T 

J Luu i_>L f \ vjbS” t"\: j *»-ji-t) 


Anas m berkata, "Aku pernah menjamu suatu 
kaum dengan minuman di rumah Abu Thalhah. 
Saat itu khamer (arak, minuman keras) mereka 
adalah Al-Fadhikh (arak terbuat dari buah 
kurma)) Kemudian Rasulullah gj memerintahkan 
seorang penyeru untuk menyerukan bahwa 
khamer telah diharamkan 

Anas berkata, "Maka Abu Thalhah berkata 
kepadaku, 'Keluar dan tumpahkan khamer itul' 
Aku pun keluar dan menumpahkannya. Maka 
khamer mengalir di jalan-jalan kota Madinah. 
Kemudian sebagian kaum berkata, Telah 
wafat sebagian orang, sedangkan di perut 
mereka masih ada khamer.' Maka Allah ass 
menurunkan firman-Nya: 'Tidak ada dosa bagi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan yang saleh karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(36), Bab: Menyiramkan khamerke jalan (21)) 


-Penjelasan-- 

ŽAiK yl JjU $ : Ia adalah Sahal Al-Anshari, 
suami Ummu Anas. 

: Kurma muda yang memerah atau 
menguning sebelum menjadi kurma basah. 
Fadhikh)\x%a disebut untuk campuran antara 
kurma muda dan kurma basah, disebut untuk 
campuran kurma muda dengan kurma yang 
sudah matang dan mengering, juga disebut 
untuk kurma muda saja dan kurma matang 
saja. 


811 






lp: menuangnya. 

Ipijp : Aslinya ipijf hamzah diganti ha', 
kadang hamzah dan ha' kadang digunakan 
bersamaan, namun jarang, artinya aku 
menuangkannya. 

: Khamar mengalir di jalanan Madinah. 
Ini mengisyaratkan, di antara kaum 
muslimin yang memiliki khamar, mereka 
menuangkan minuman tersebut hingga 
mengalir di jalanan karena sangat banyak. Al- 
Muhallab menyatakan, khamar dituangkan 
di jalanan sebagai pemberitahuan penolakan 
terhadap minuman tersebut, juga untuk 
menyampaikan kepada khalayak minuman 
tersebut telah ditinggalkan dan dijauhi. Cara 
ini lebih kuat dari sisi maslahat karena tentu 
lebih mengganggu ketika khamar dituangkan 
di jalanan. Kemungkinan, khamar dituang 
di jalanan menurun, dimana air khamar 
mengalir ke tanah berpasir, tempat-tempat 
datar, atau lembah, sehingga air meresap dan 
hilang. 

i»i*£ Q : Mereka minum khamar sebelum 
diharamkan. 


MAKRUH MENCAMPUR TAMR DAN 
KISMIS UNTUK MINUMAN KERAS 

HADITS KE-1294 


^1 4&I (jffJ ji\j* i-\{H 

\j jJJl} uwjjll tjjuy aJ Lt 4jdl 



(1>L~* Olf lij ^llj^-Jl .U* 


Dabir ass berkata, "Nabi žg melarang 
(minuman keras yang terbuat) dari kismis, 


tamr (kurma kering), busr (kurma muda), dan 
ruthab (kurma basah))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman" (74), Bab: 
Pendapat yang mengatakan, "Tidak boleh 
mencampur kurma muda dengan kurma 
kering apabila memabukkan." (3)) 

—.Penjelasan- 

jlülj : Tentang mencampur anggur 
kering dan kurma untuk difermentasikan 
karena campuran ini lebih cepat membukkan 
sebelum menjadi lebih parah, sehingga orang 
yang meminum mengiranya belum sämp ai 
pada batasan mabuk padahal sudah. 


HADITS KE-1295 

4JJ1 iji) : Jl$ t#0u3 -\?40 

yijig _ps\ & if .fLj £* 

Jf. UJ4 **■}5 '$ i&lj ‘y tiPi 

ot j* ylj ^ ujIsS* Vt 4 >^>l) 

(ijsL^ oS" iy i ^ 


Abduliah bin Abu Qatadah berkata, "Nabi 
melarang pencampuran antara perasan 
kurma kering dengan zahw (kurma muda), 
dan antara tamr (kurma kering) dengan 
kismis, laiu setiap dari keduanya direndam 
dalam satu wadah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minumarf' (74), Bab: 
Pendapat yang mengatakan, "Tidak boleh 
mencampur kurma muda dengan kurma 
kering apabila memabukkan." (3)) 

--Penjelasan.. 

jijll: Kurma muda yang berwama. 

ij-oJJIj : Karena salah satunya mengeraskan 

yang lain sehingga cepat membuat mabuk. 


812 









i£ilj: Nabadztu at-tamr wal 'inab artinya aku 
mencampurkan air pada kurma dan anggur 
kering agar menjadi nabidz. 

VlJL $ : Yaitu masing-masing dari 
keduanya. 

Jp: tersendiri. 


Ali berkata, "Nabi melarang dubba' 
(tempat minum dari labu yang dibuang isinya 
dan digunakan untuk merendam perasan 
kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Keringanan Nabi jg dalam hai bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 


HADITS KE-1296 

• « > • 


^0 4JJI Jj+nj jl «iüC» j*jl doA> 

*&)l & \ji 0 H : jlS <ul* &\ 

J~nll uli l ul^* VI 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $g bersabda: "Danganlah kalian 
membuat perasan dalam dubba 1 (tempat 
minum dari labu yang dibuang isinya dan 
digunakan untuk merendam perasan kurma 
atau anggur) dan muzaffat (tempat minum 
yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minumarf' (74), Bab: 
Khamer yang terbuat dari madu (4)) 


.Penjelasan. 

ftdil : Kulit kering, maksudnya wadah dari 
kulit kering. 

: Dicat dengan ter. 


HADITS KE-1297 
4JJ1 £s?j *|p 


1 *-MV 


ci-äj *i?d)i £ ijfcj && \&> 

j-a iuIj A ljI^” VI :j 

(^bJl aju \j Ju&jS/l j jJUj aJlc- .«lil 


li,| * 


HADITS KE-1298 


«jLfcl "ji\ £i|\& 

pl cib ji cü 
fl G :cJJ ^ :JÜi ?^3 lg* jfajŽsw 
jifLj äi ^11 ^ ^ 
jLcJl jif £$ :cJ\3 £ ^ 

Yj&ii} jii o/i d :cJi t cidi5 «j\!5li £ 

|J U U duJ^I UjI : J\5 

(y^fcJl Aju O^kJl J ijpjSll |Jl~) aJlC- 4Ul 


Hadits Aisyah dari brahim meriwayatkan, "Aku 
bertanya kepada Al-Aswad, "Apakah kamu 
pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, 
tentang jenis tempat minum yang tidak 
diperbolehkan untuk merendam perasan 
(anggur atau kurma)? Al-Aswad menjawab, 
*Ya, pernah. Tanyaku (kepada Aisyah): Wahai 
Ummul Mukminin, jenis tempat minum seperti 
apakah yang dilarang oleh Nabi šjj untuk 
merendam (perasan angur atau kurma)? 

Aisyah menjawab: Beliau melarang kami, 
begitu juga kepada Ahli Bait beliau, merendam 
(perasan anggur atau kurma) dalam dubba' 
(tempat minum dari labu yang dibuang isinya 
dan digunakan untuk merendam perasan 


813 







kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter)) 

Aku (Ibrahim) bertanya, 'Apakah Aisyah tidak 
menyebutkan tentang Jarr (tempat air minum 
yang terbuat dari tembikar) dan hantam 
(tempat minum yang terbuat dari tanah liat, 
rambut dan darah)?' 

Al-Aswad menjawab, 'Aku hanya menceritakan 
kepadamu dari hadits yang aku dengar, 
dan aku tidak mau menceritakan kepadamu 
sesuatu yang tidak pernah aku dengar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Keringanan Nabi ^ dalam hai bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 


Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Aku juga melarang kalian 
menggunakan dubba', khantam, naqir dan 
muzaffat ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "ZakaC (24), Bab: 
Kewajiban zakat (1)) 

-..Penjelasan ■ - -. 

: Batang kurma yang dikeruk di tengah- 
tengahnya laiu dijadikan wadah. Hadits 
ini adalah bagian dari sabda yang Nabi jg 
sampaikan kepada utusan Abdu Qais. 


HADITS KE-1300 


.Penjelasan. 

& õl : Wadah-wadah yang digunakan 
untuk membuat nabidz. 

s j -\: Jamak jarrah, yaitu wadah dari tembikar 
yang terkenal, maksudnya tempayan yang 
diolesi minyak, karena wadah ini cepat 
mengeraskan dan memfermentasi minuman. 

jciii : Guci yang diberi minyak, khamar 
dibawa ke Madinah menggunakan wadah 
ini, selanjutnya kata ini mengalami perluasan 
makna, hingga semua tembikar disebut 
hantam, bentuk tunggalnya hantamah. 
Wadah ini dilarang digunakan untuk membuat 
nabidz karena minuman lebih cepat mengeras 
karena minyak yang ada di dalamnya. 

jü U ilif: Kata tanya pengingkaran tanpa 
menyebut kata tanya. 


HADITS KE-1299 


J-* ür' ‘ ® os W 6, 

00 00 

Jj&\j 

* 

(»iS)J\ '-riyrj tl: j 


il) 4jJl -U£< -VT" 

iX <Ü)1 'glu 

^ jriM ci p-J 

gjill vJ 4 ***!^ ^ :ijywSll uA*f Vt: j 

((jtll Jüu (j j-L-} «Uil 


Abdullah bin Amr ® berkata, "Ketika Nabi j|| 
melarang beberapa jenis tempat air minum, 
disampaikan kepada beliau, 'Tidak setiap 
orang mendapatkan tempat air minum.' 
Beliau pun memberi keringanan pada 
Jarr (tempat air minum yang terbuat dari 
tembikar) selain muzaffat (tempat air minum 
yang dipolesi dengan ter))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Keringanan Nabi dalam hai bejana dan 
wadah setelah melarangya (8)) 

..Penjelasan. 

,£■ : Tentang membuat nabidz 
menggunakan wadah-wadah yang dimaksud. 

;ii- i* u-ižll $ : Artinya tidak semua orang 

punya wadah dari kulit. 


814 












SEMUA YANG MEMABUKKAN 
ADALAH KHAMER DAN SEMUA 
KHAMER HARAM 


JT :JIä 1 «asJI JmjÜ! ya 



HADITS KE-1301 


iÜI 'gUl j^C- cJ-L> -\r*\ 

jjiš M <—Aj i—A^" t :J (jJjliyJI 

(jCJLl '■ij A-JL 


Aisyah meriwayatkan dari Nabi beliau 
bersabda: "Semua jenis minuman yang 
memabukkan adalah haram'." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/’ (71), Bab: Tidak 
boleh berwudhu dengan arak dan apa saja 
yang memabukkan (71)) 


; i~>\j 1* 10 : j 

(^IjjJI JJ ,j-Jl J) 

Hadits Abu Musa dan Mu'adz. Nabi jg 
mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman 
dan beliau berpesan, "Permudahlah dan 
jangan mempersulit, berilah kabar gembira 
dan jangan kalian (takut-takuti) hingga 
mereka lari, dan bersatulah." 

Abu Musa lantas bertanya, "Wahai Nabi Allah, 
wilayah kami ada minuman dari tepung yang 
sering diistilahkan Al-Mizru dan ada minuman 
dari kurma yang sering diistilahkan A/-flft'u?" 
Beliau menjawab, "Semua minuman yang 
memabukkan adalah haram." 


-Penjelasan--— 

jCli: Maksudnya yang banyaknya membuat 
mabuk. 


(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (65), Bab: 
Abi Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman 
sebelum haji wada' (3)) 


\\'J- jil : Sedikit ataupun banyaknya sama- 
sama haram. Ini menunjukkan, khamar 
entah sedikit ataupun banyak, memabukkan 
ataupun tidak, haram hukumnya, sementara 
minuman-minuman lain hanya diharamkan 
ketika memabukkan. 


HADITS KE-1302 


^ <** 

^ SJu iUij -vr-? 

(Jl ISUÜj UI oSS- j JJjj aJl£. 4jjl 

ajj i\yC3 S/J IjJUj Slj \jSti :JIa1 

& ^ ^4 k ^ 


1 Hadits ini menunjukkan bahwa minuman keras, sedikit 
ataupun banyak, sampai memabukkan ataupun tidak, 
adalah haram. Demikian halnya dengan minuman 
lainnya, jika memabukkan, maka haram untuk diminum. 


.-.Penjelasan. 

vjti Sj tjiSj tlSj t>!$ : Menurut asalnya, 
seharusnya demikian; IjaJ Yj Lilj IjAü % 
keduanya disatukan agar kabar gembira 
dan peringatan tersebar. Tanfir term asuk 
bab perbandingan maknawi. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menyatakan, “Menurut saya, rahasia 
disebutnya kata bisyarah yang merupakan 
kata asai, kata tanfir yang merupakan kata 
lazim (intransitif), dan kata berikutnya 
disebut sebaliknya, adalah sebagai isyarat 
bahwa indzar (peringatan) tidak secara 
mutlak dihilangkan, berbeda dengan tanfir 
(membuat orang takut dan melarikan 
diri), sehingga konsekwensi dari indzar 
(peringatan) dirasa sudah cukup, seakan 
Nabi bersabda, ‘Jika kalian memberikan 
peringatan, hendaklah tidak membuat orang 
ketakutan dan melarikan diri.' Ini sama 
seperti firman Allah m , ‘Maka berbicaralah 


815 








kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 
yang lemah lembut, mudah-mudahan ia 
ingatatau taku?."(Thähä: 44) 

^Uuj:Hendaklahkamuberduasepakatdalam 
menentukan keputusan, jangan berselisih, 
karena perselisihan kalian akan memicu 
perselisihan para pengikut kalian, sehingga 
saat itu muncul permusuhan dan peperangan 
di antara mereka. Ini mengisyaratkan tidak 
boleh mempersulit dalam permasalahan- 
permasalahan agama yang lurus dan murah 
hati ini, seperti yang Allah sampaikan dalam 
firman-Nya, "Dan Dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan. " (Al-Hajj: 78). 

: Nabidz yang dibuat dari jagung. 
Pendapat lain menyebut dari gandum atau 
jelai. 

: Nabidz madu, inilah khamar orang 
Yaman. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman” (71), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah adalah perbuatan keji" (1)) 

-Penjelasan--- 

Secara tekstual peminum khamar tidak masuk 
surga, karena khamar adalah minuman para 
penghuni surga. Karena si peminum khamar 
di dunia tidak meminum khamar di akhirat, 
ini menunjukkan ia tidak masuk surga. An- 
Nawawi menjelaskan, ada yang menyatakan, 
peminum khamar di dunia masuk surga, 
hanya saja ia tidak diperbolehkan minum 
khamar di surga, karena khamar termasuk 
salah satu minuman mewah surga, sehingga 
si durhaka tersebut tidak meminumnya di 
surga, karena telah ia minum di dunia. 


HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMAR 
YANG TIDAK BERTOBAT 


BOLEH MEMINUM MINUMAN 
DARI ANGGUR SELAMA TIDAK 
MEMABUKKAN 


HADITS KE -1303 

«•* 

Jt && -)r-r 

£ :jü .fbj &\ j* &\ 

4 ° J* ^ p tlljjJl 

Lil jil JjS ^ «-ibS* Vt tSjUrJl *>-^>t) 


Abdullah bin Ümar @3 meriwayatkan bahwa 
Rasulullah j® bersabda: "Barang siapa 
meminum khamer di dunia dan tidak bertobat 
maka akan diharamkan baginya di akhirat 
kelak ." 2 


2 Sekilas, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang 


HADITS KE -1304 


Xwil jjI vC>J :JU iAju» 

fbj &\ ii 

<£j ‘ 6 ^ & 


4 JJl jCJLo La (jjjJÜ j li 

«JJJl ,3*0 olp JLxäjl 4JJl 


minum khamer di dunia tidak akan masuk surga. Sebab, 
khamer adalah minuman ahli suiga. Jika ia tidak bisa 
meminumnya, ini menunjukkan bahwa ia tidak masuk 
surga. 

Imam Nawawi berkata, 'la masuk surga, tapi tidak 
diperbolehkan meminumnya. Sebab, khamer adalah 
minuman kebanggaan ahli suiga. Dan ia tidak 
diperbolehkan meminumnya karena sudah minum ketika 
masih di dunia.” 


816 








?jU-J (J»- vj Y\ :^&ll *\Y : j 

(SjftJlj 


Sahal bin Sa'ad m berkata, "Abu Usaid 
As-Sa'idi mengundang Rasulullah $3 di hari 
pernikahannya. Saat itu, istrinya membantu 
mereka, padahal ia adalah pengantin wanita." 

Sahl berkata, "Tahukah kalian minuman apa 
yang disuguhkan olehnya (istrinya) kepada 
Rasulullah ži?" la merendam kurma di dalam 
kuali pada waktu malam. Ketika beliau 
makan, ia memberikan minuman tersebut 
kepada beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah i" (74), Bab: Wajib 
menghadiri undangan walimah (71)) 

-Penjelasan- 

: Kata ini digunakan untuk lelaki dan 
juga wanita. 

: Kata sifat untuk lelaki dan wanita 
selama keduanya masih berada dalam pesta 
pernikahan. 

cJUit : Ia merendamnya dengan air agar 
menjadi minuman. Apa pun yang direndam 
ke dalam air disebut naqa’. 


HAD1TS KE-1305 


• ,£ ,s? -r.s ,• - i • - _ 

fLj & Äi ^ 5^1 1 

\ 0 % isug ui 

& 53^ i* ^ r‘ db 

^ jij äi y* ^ji y «jii 

JU ju i.<&c5 tASjLuä (dj 4£jCõl 

- i r 

^ ;tjl\ ^Li <_j\j YY :jdSõJ\ 1Y : j «j^i-i) 


Sahal bercerita, "Ketika Abu Usaid As- 
Sa'idi mengadakan acara walimah, ia 
mengundang Nabi dan para sahabatnya. 
Namun, ia tidak membuat jamuan makanan 
untuk mereka dan tidak pula menyuguhkan 
sesuatu. Tapi, istrinya, yaitu Ummu Usaid, 
menumbuk kurma dalam bejana kecil yang 
terbuat dari batu, dan telah dibuatnya di 
malam hari. Ketika Nabi jg usai menyantap 
makanan, maka ia pun menumbuknya halus 
untuk beliau. Wanita itu pun menyuguhkan 
minuman itu untuk beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (74), Bab: Wanita 
melayani laki-laki dalam acara walimahan 
(77)) 


-Penjelasan- 

J.j £ l3: Mengadakan pernikahan. 


£ : Wadah dari kuningan atau batu, kadang 
wadah ini digunakan untuk wudhu. 

«iilil : Ia melunakkannya dengan kedua 
tangannya. Ibnu Atsir menjelaskan, seperti 
itulah kata ini diriwayatkan; *Ülii padahal yang 
lazim dikenal adalah «Üli, «i^ii} «iiülj oÜ 


illil* artinya aku mencelupkan sesuatu ke 
dalam air. Disebutkan dalam Al-Mishbak, iii 


l%i mengikuti bab jli, sementara l£i ilJ 
mengikuti bab £is, menurut salah satu dialek 
artinya larut di dalam air. ’.jh «iii mengikuti 
bab jls, memerlukan obyek ( muta’addi ), juga 
tidak memerlukan obyek {lazim). 


täj Üjõi : memberikan sesuatu kepadanya 
atau menghadiahkan sesuatu kepadanya. 


HADITS KE-1306 

& f\j>\ jiy *3* äi fetiši 

i^i ♦,» 5 ^» 


817 









.9AC-L- ^ Jjs-l J cJjO «\£Ul 

J^-iš iIäaI>* jLLjj aJlc- 4 il ^*2 ^giM 
^JU^Qi . 1^13 LJui z\y>\ bJ .l£lx 
: jlil .iil; äU :cJ\J jlij äi & 
:cJ\5 ?1Ü ^ :l£ IjiUl £ Jj 

21 »- jalJy 6 ä^X 4&1 4J3l Jj^j UJŠ rljlli .Sl 

JjJli .dUS jf ^^iil UI cJ5" :cJ\S .cJQi?cJ 

££ cl^ U~®ji 6 *^ jU> 

j" iT- 9 1 n- s* 1 - - »?•-- 

U UawI :J19 pj lj jA aJu&Lu <Uua*d 

* • .»<«•?{ - . c -■ ., . •- -r * • - 

•6*5 f4 \ *Ä.oVfl ‘^-^l 1 -»«$J (4^ *J4-» 

.(aIj Cüjii «^juJI (üJi J 4 U UJ ^>.\i) 

«eüi Jj*J jj)*Jl -ux- JJ A^JbjX-jl jw):JU 

aJa^äJs 

C.-* 5 i>* VV^' v'* r * ‘<i/-5-Sl' VI : j tSjUJl <?->S-t) 

» J 4jjl 


Sahal bin Sa'ad berkata, "Ketika cerita tentang 
seorang wanita Arab s disampaikan kepada 
Rasulullah jg, beliau memerintahkan Abu Usaid 
untuk memanggilnya. Tidak lama kemudian 
wanita itu datang dan tinggal di tempat yang 
bagus milik Bani Sa'idah. Laiu Rasulullah % 
keluar hingga menemui wanita tersebut, beliau 
masuk ke rumah tersebut, dan ternyata wanita 
itu selalu menundukkan kepalanya. Pada saat 
Rasulullah $3 mengajaknya bicara, wanita itu 
justru berkata, 'Saya berlindung kepada Allah 
darimu.' Beliau menjawab, 'Baiklah, saya juga 
melindungimu dariku.' 

Setelah itu para shahabat berkata kepadanya, 
Tahukah kamu siapakah orang itu?* Wanita itu 
menjawab, Tidak/ Para shahabat berkata. 


3 Namanya; Umaimah. 


'la adalah Rasulullah jg, beliau datang 
untuk melamarmu/ Wanita itu berkata, 
'Saya menyesal karena telah melewatkan 
kesempatan menikah dengan Rasul/ 

Laiu Nabi gjj kembali dan tinggal di suku Bani 
Sa'idah bersama dengan para sahabatnya. 
Kemudian beliau bersabda, Tuangkanlah 
kepada kami minuman, wahai Sahal!' Laiu 
saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka 
dan memberikan minuman kepada mereka 
dengan menggunakan mangkuk tersebut." 

"Setelah itu Sahal mengeluarkan mangkuk 
tersebut untuk kami dan kami pun meminum 
air darinya / 1 

Abu Hazim berkata, "Selang beberapa tahun 
kemudian, Ümar bin Abdul Aziz meminta 
mangkuk itu, maka mangkuk tersebut 
diberikan kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman" (71), Bab: 
Minum dari bejana dan gelas Nabi (30)) 

.Penjelasan. 

* f* 

: Dia adalah Juwainiyah, namanya 
menurut salah satu pendapat; Amimah, ia 
ingin menikahi wanita ini. 

iicC ^ pii : Sebuah bangunan mirip istana, 
bangunan init termasuk salah satu benteng 
Madinah. 

jn ji: Pulanglah ke keluargamu. 


BOLEH MINUM SUSU 


-VT«V 


HADITS KE-1307 

* " •>-, I • Ö tf .. • - t > • 

<UX 4Jdl jjJuaJl jš=u £jl tio. 

213531 cJLi :J\J diX äi jfj t^l 

dJix äi *gi)i JJ! ui jii tdix äi 


818 






‘(Ä* oS «y 

:jlS J ImS «iljii Slj 4 äi ^1 :j\i Jäjl 
p <fbj äi* äi ä» oPj cr^ 

äi tSjW *£JJ oUU :J?l JV5 «££ 

> • , * s- - ji •'■'•sfj • c-*> 

ja- <->>L9 <Oüb «,>J t>? V 5 

tjlnA v_j\j to ijLfljSlI v-s»b> <_As 5 " Tr :j ( 5 jUOI *jfcp-i) 

(iijjll (Jl <A»vrf>ij jJLy ifc <J)I ( J«Ö 


HADITS ICE-1308 

5i= jll «äE äi Sjjji °J\ SSjS- -\r*A 

«J^l&J £1 j£-j äiE äi Jiäl &j 


«U^Ji jlali j> af *Öi]g ^ 

üIaa ä ju j Ei : *) j\i «(jäi 

3 sj >\ Oj£. jIS-1 OJl>-I jj <fljla.žJJ 

r ^Uly»»J S > y ~* w t—AsS" To :j *j»»y*l) 

(|jljLX liul > ■> 


Al-Bara' s® berkata, "Ketika Nabi jgš berhijrah 
menuju Madinah, Suraqah bin Malik bin 
Ju'syum menguntit beliau. Maka beliau 
mendoakan kecelakaan baginya sehingga 
kudanya terperosok ke dalam tanah. 
Kemudian Suraqah berkata, 'Mohonkanlah 
doa kepada Allah untukku dan aku tidak 
akan mencelakakanmu.' Maka beliau 
mendoakarinya." 

Al-Bara' melanjutkan, "Kemudian Rasulullah 
žg merasa haus, laiu beliau lewat di depan 
seorang penggembala. Abu Bakar berkata, 
'Maka aku mengambil kambing yang kurus 
laiu kuperas sedikit susunya. Kemudian aku 
mendatangi beliau dan beliau meminumnya 
hingga aku merasa puas."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Hijrah Nabi $§ dan 
para shahabat ke Madinah (45)) 

-Penjelasan-- 

,dij *£z iiil jd. d: Pulang dari gua, 
«ixLi: Terbenam. 

: Sedap barang sedikit yang Anda 
kumpulkan, baik itu makanan, susu, atau 
yang lain, jamaknya kutsab. 


Abu Hurairah m berkata, "Pada malam 
Rasulullah jgj di-isra'-kan, ketika sampai di 
lliya' 4 dihidangkan ke hadapan beliau dua 
mangkuk yang berisikan susu dan berisikan 
khamer. Beliau lantas melihat keduanya 
dan mengambil mangkuk yang berisi susu. 
Jibril berkata, 'Segala puji bagi Allah yang 
telah memberimu petunjuk kepada fitrah. 
Seandainya engkau memilih khamer maka 
umatmu akan tersesat."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir" (65), Surat: Bani 
Israil (17), Bercerita kepada kami Abdan (3)) 

-Penjelasan- 

o illi: Dari Masjidil Haram. 

: Baitul Maqdis. 

c&i : Dengan membuang lam pada (õjŽJ). 
Ibnu Malik menyatakan, sebagian ahli nahwu 
mengira bahwa lam di sini adalah jawaban (JJ) 
seperti contoh; dilü yang benar, boleh 
dibuang menurut kata-kata yang paling fasih, 
seperti firman-Nya: 

(ii# ji dii J# "Kalau Engkau 

kehendaki, tentulah Engkau membinasakan 
mereka dan aku sebelum /m'."(Al-A’räf: 155) 

Dan firman-Nya, (iütf Aiit *ti$ ') ^ ^*&i) 
“Apakah kami akan memberi makan kepada 


4 Baitul Maqdis 


819 









orang-orang yang jika Allah menghendaki 
tentulah Dia akan memberinya makan." 
(Yäsin: 47) 


MENUTUPI WADAH 

HADITS KE-1309 




jjI : Jld «<UC 4Wl «*o^> VM - 

oö <>? ity ^ jtäiS/i 
äij^ijuJ^j^äi^^iji 
iS> * 1 *”^ jf j)j ? 4 JJ£ y 

Jj b õJJl Vj-i- '* JÕ^iSll ijUS" Vt: j tJjUtJI <L»-_^.t) 

(tJ Cjo (j* :(JUj <J)l 


3abir bin Abdullah berkata, "Abu Humaid, 
seorang lelaki Anshar, datang membawa 
wadah berisi susu, laiu Nabi bersabda, 
'Mengapa tidak kau tutupi, walau hanya 
dengan sepotong kayu?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (71), Bab: 
Minum susu dan Firman Allah Ta'ala: "Kami 
memberimu minum daripada apa yang 
berada dalam perutnya (berupa) susu" (12)) 

..Penjelasan. 

grflll & : Sebuah kawasan di Wadil Aqiq, 
kawasan ini dilindungi Nabi ^ untuk 
pengembalaan hewan-hewan temak, di sana 
terdapat kubangan air besar. 

NII: Apakah tidak. 

: Kau menutupinya. 

jo’Jc Ji : Aradh tual- ‘aud 'alalina' u’ridhuhu 
'ardhan artinya aku meletakkan kayu di atas 
bejana dengan melintang. 


MENCEGAH ANAK KELUAR KETI KA 
MAGRIB DAN PERINTAH MEMATIKAN 
API KETIKA TIDUR 


HADITS KE-1310 

:U^ ÄI äi && -vrv 

5? bj -.fLj äi äi jll 
Sü \J& «j&uf j! jln 

õs && joö 5^01 

«äi jJ-l Ijjftl} 6^*1 l^lllj (Lftjkl jii 

uiii&^^õu^iSü 

(J—Al JU j*£- l_>lj N# Ijjü-l »Jb ijbS” 0*1 :j (_5jUJ| fa^i-t) 

(JU-l, 


Jabir bin Abdullah © berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Jika kegelapan malam datang 
atau kallan berada pada petang hari, jagalah 
anak-anak kalian, karena pada saat itu setan 
sedang berkeliaran. Jika malam telah berlalu 
beberapa saat, bolehlah kalian biarkan 
mereka dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah 
nama Allah karena setan tidak akan membuka 
pintu yang tertutup (dengan nama Allah))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal penciptaarf (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng gunung (15)) 

.Penjelasan... 

jjlill £4- : Kegelapan malam, atau awal 
kegelapan malam. 

j&AUf: Kalian memasuki waktu malam. 

\J&j : Cegahlah mereka keluar rumah 
pada saat itu. 


820 










HADITS KE-1311 


ADAB MAKAN DAN MINUM 




4 Ml Ji gi\ p i^s. g\ -\r\\ 

«S® & f **3 43 » \pfi H :ja jdij 

(j jUJI jljC 'J i_*L V^ :£l<_»bS* Y^ A»-^i-l) 

(j»jdl MC C~J1 


Ibnu ümar berkata, Rasulullah ^ bersabda: 
"Janganlah kalian meninggalkan api (dalam 
keadaan menyala) di rumah ketika kalian 
tidur." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinari' (79), Bab: 
Jangan meninggalkan api di rumah ketika 
tidur (79)) 


HADITS KE-1312 

“Tl « J**" ^ ^ # J ? 7 • „* 

:Jld 4^ Aiil (jjfj - 

* 






^ Jj**- 1 

5 ai Sj: jil fLj *3® Äi 

lyžjiit* I3Ü «j&j jj& ^ di ji!H 

• i • - 

^ jUl 'J oU IA :QlijbS* Y^ *^>-t) 


Abu Musa ses berkata, "Pada suatu malam, 
salah satu rumah penduduk Madinah 
terbakar ketika penghuninya tertidur. Ketika 
hai itu diceritakan kepada Nabi ig, beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya api adalah musuh 
kalian. Karena itu, bila kalian hendak tidur, 
maka padamkanlah ia lebih dahulu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinari 1 (49), Bab: 
Jangan meninggalkan api di rumah ketika 
tidur (79)) 


HADITS KE-1313 


.•st J-:' ' 


- \r\r 


cmŠj j ISSij aJl& AÜl 4)Jl {£*[) Uj. 

Ätil Jjjuj Jlil <Äi?ud)l jiuiaS (jJOj 

^ fU :jd^J ixil 

& «ais cJr d. Jüu ii. 

^jc i_>U f <-jUS" Y' :<^ iJJjUvJI 4jj-j*-i) 


Ümar bin Abu Salamah berkata, "Waktu aku 
masih kecil dan berada di bawah asuhan 
Rasulullah jg, tanganku sering bersileweran 
di nampan saat makan. Maka, Rasulullah ^ 
bersabda, 'Nak, bacalah bismilillah, makanlah 
dengan tangan kananmu, dan makanlah mulai 
dari makanan yang ada di dekatmu.' Maka, 
seperti itulah gaya makanku setelah itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Membaca basmalah sebelum makan dan 
makan dengan tangan kanan (2)) 

-Penjelasan- 

J«- : Yaitu dirawat dan diawasi. Nasya'a 
fi hijrihi artinya ia tumbuh dewasa dalam 
penjagaannya. 

: Bergerak-gerak dan menjulur ke 
berbagai sisi piring, tidak hanya makan dari 
satu tempat saja. 

&JiJl: Piring besar ukurannya lebih kecil dari 
qas'ah (talam), piring ini memuat makanan 
yang cukup membuang kenyang lima orang, 
sementara talam cukup untuk membuat 
kenyang sepuluh orang. Demikian penjelasan 
Al-Kasa'i seperti yang dituturkan Al-Jauhari 
dan lainnya. Pendapat lain menyatakan, 
shafliah dan qash’ah sama, jamaknya shihaf. 


821 





2il ^: Minimal mengucapkan bismilläh, dan 
afdhal-nya-, bismillahirrähmänirrahlm. 

eULL : Karena tangan kanan mulia, dan 
umumnya lebih kuat dan lebih mumpuni dari 
tangan kiri, kata ini berasal dari katayumnyang 
berarti berkah. Apapun kata yang dinisbatkan 
pada kata ini ataupun berasal dari akar kata 
ini, pasti baik menurut etimologi, syariat, dan 
agama. Minum diqiyaskan pada makan, Asy- 
Syafi’i menyebutkan dalam Ar-Risälah dan 
Al-Umm; wajib (makan dan minum) dengan 
tangan kanan, karena adanya ancaman makan 
dengan tangan kiri. Disebutkan dalam Shahih 
Muslim, dari hadits Salamah bin Akwa’, Nabi 
£§ meiihat seseorang makan dengan tangan 
kiri, beliau kemudian bersabda, "Makanlah 
dengan tangan kanan!’ Ia berkata, ‘Aku tidak 
bisa.’ Nabi jg lantas bersabda, ‘Kau tidak akan 
bisa (makan dengan tangan kanan).’ Setelah 
itu, ia tidak bisa mengangkat tangan kanannya 
ke mulut’.” 

JU; \lf : Karena makan makanan di tempat 
kawannya adalah perilaku tidak baik dan tidak 
sopan, mungkin teman merasa jijik karena 
hai itu, khususnya ketika makan makanan 
berkuah dan semacamnya, sementara jika 
makanan berupa kurma atau berbagai jenis 
makanan, ulama menukii, boleh mengambil 
di sana-sini di piring maupun yang lainnya. 
Padahal seharusnya larangan berlaku secara 
umum hingga ada daiii yang mengkhususkan. 

: Yaitu cara makanku. 

lu : Mabni dhammah, maksudnya seperti 
itulah cara makanku sejak saat itu. 


HADITS KE-1314 


: jü ilfr Siil q&j yt tLo*- - \r \i 

\j< m£s ü (|)i 


(«jäJsll tr lõyiSlI Vt :j ^ä-I) 

Abu Sa'id Al-Khudri ass berkata, "Rasulullah 
jg melarang meminum langsung dari mulut 
geriba, yaitu dengan membuka sedikit mulut 
geriba laiu meminum langsung darinya 

(HR. Bukhari, Kitab: “Minuman" (74), Bab: 
Memecah mulut bejana (23)) 


-Penjeiasan.. 

: Bentuk ifti’al dari kata khanats, artinya 
pecah. 

: Wadah air terbuat dari kulit. 

õi: Yaitu dibelokkan, maksudnya bukan 
memecahkan dalam arti sebenamya, juga 
tidak dijauhkan. 


MEMINUM AIR ZAM-ZAM SAMBU 
BERDIRI 


HADITS KE-1315 

:Jl3 \+f£> <Ull jjLfr ji\ tioOa- - \T\0 

(j* JUj AJbfr <Ull J** 4JJ1 J \y*j 

ij <— 1 —>US" t# : j 4»p.l) 


Ibnu Abbas Wi menuturkan, "Aku memberikan 
minum Rasulullah dengan air Zamzam. 
Beliau lantas meminumnya sambil berdiri.” 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haji" (25), Bab: Tentang 
zam-zam (76)) 


822 







MAKRUH BERNAPAS Dl DALAM 
TEMPAT MINUM 

HADITS KE-1316 


j-* aüI j\3: jü ;Sl£a 3 ! (*o^> - \r^*\ 

•J* 

JM % õ_ri lil : jJij Jiil 

jjfr <—Aj M :*^»jJI i_jb^ *^>-^>.1) 

(ü^L 


Abu Qatadah berkata, "Rasulullah telah 
bersabda: Uika salah seorang dari kalian 
minum, maka janganlah ia bernapas dalam 
gelas.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/', Bab: Larangan 
beristinja' dengan tangan kanan (18)) 

--Penjelasan.. 

Larangan ini untuk pelajaran, dimaksudkan 
sebagai penekanan dalam kebersihan, karena 
mungkin saja orang yang bernafas dalam 
bejana mengeluarkan liur laiu bercampur 
dengan air, sehingga membuat orang yang 
minum merasa jijik, dan mungkin juga uap 
dari dalam lambung mengenai air hingga 
merusaknya. Untuk itu dianjurkan untuk 
menjauhkan bejana dari mulut sebanyak tiga 
kali disertai dengan bernafas. 


HADITS KE-1317 

: jvJ aIi! xs. jj LuJ «Lü. - vrw 

Sf \&5jf JX\ 

föjJssic>tfbjgz&\&*üp\ 

(A>^L| U^lll *—jlj n Yt 1^ 


Hadits Anas dari Tsumamah bin Abdullah 
berkata bahwa Anas biasa bernapas dalam 
tempat air minum sebanyak dua atau tiga 
kali, dan dia mengira bahwa Nabi jg juga 
bernapas tiga kali (ketika minum)) 5 

(HR. Bukhari, Kitab: “Minuman" (74), Bab: 
Minum sambil bernafas dua atau tiga kali (26)) 

-Penjelasan-- 

ii Jj& Jl\ õlT : Maksudnya saat minum 
air dari bejana dengan menjauhkan bejana 
dari mulut laiu bernafas di luar bejana, tidak 
bernafas di dalam bejana, karena mungkin 
saja ada liur jatuh ke dalam air sehingga 
orang yang minum merasa jijik. 


SUNAH MENGEDARKAN MINUMAN 
DARI ARAH KANAN 


HADITS KE-1318 
?? * • 


utf :J\S «aÜ Siil dJü - \r\A 


«OÜ UjlS £ fLj &\ & «ÄI 

. -- p > >P * J jf . | P. ** jj x ? -» P + • ? 

5^ <uJ 0 U 1 4J 

9 .f ; 

4 * a rt iojüb Ujo 

:jlft jvl y ISIS .AÜJ 

« 6 jÜÄ*i :JV 5 fi jji Iü 

^ «IL ^ :J3f Jvl Sf 

(^UÕ-ll ijA *—jlj i M .l > t 0^ : j 4>J»-1) 


Anas $& berkata, "Rasulullah datang 
bertamu di rumah kami dan beliau meminta 
minum. Maka, kami siapkan susu dari hasil 


5 Merenggangkan mulut dari gelas kemudian bernafas di 
luar gelas, tidak di dalam gelas. 


823 










perasan kambing yang dicampur dengan air 
dari sumurdan kami suguhkan kepada beliau. 
Saat itu, Abu Bakar duduk di samping kiri 
beliau sedangkan Ümar di hadapan beliau. 
Selain itu, ada seorang Arab Badui di sebelah 
kanan beliau. Ketika beliau sudah selesai 
minum, Ümar berkata, 'Ini ada Abu Bakar, 
(berikanlah kepadanya))' Namun, beliau 
memberikan susu itu kepada orang Badui tädi 
karena yang berhak atas gilirannya, seraya 
bersabda, 'Ke sebelah kanan dan ke kanan. 
Ketahuilah, dahulukan yang kanan.'" 

Anas menambahkan, "Ini adalah sunah, ini 
adalah sunah." Diucapkannya tiga kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Meminta minum (26)) 

.—.Penjelasan- 

&£ : Yaitu bercampur dengan susu. : 
Berhadapan dengannya. 

: Yaitu didahulukan, atau kata ini 
beri’rab rafa’ karena fi’il yang dibuang, 
perkiraannya; (Üj, kata kedua ini 

menegaskan yang pertama, fi’il 
amar dari kata yumn, ini namanya ta'kid 
setelah ta'kid. 

ypj: Maksudnya dimulai dari yang berada di 
kanan. 


Sahal bin Sa'ad m berkata, "Suatu ketika 
Nabi $§ disodori segelas minuman laiu beliau 
meminumnya. Saat itu, di samping kanan 
beliau ada seorang anak kecil yang paling 
muda di antara kaum yang hadir, sedangkan 
para orang tua ada di sebelah kiri beliau. 
Beliau berkata, 'Wahai anak kecil, apakah 
kamu mengizinkan aku untuk memberi 
minuman ini kepada para orang 100 ?* Anak 
kecil itu berkata, 'Aku tidak akan membiarkan 
seorang pun mendahuluiku mendapatkan 
keutamaan darimu, wahai Rasulullah.' Maka 
beliau pun memberikan kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman dan Mengairi 
Tanamarf' (42), Bab: Tentang minuman (1)) 


MENJILAT SISA MAKANAN YANG 
MENEMPEL Dl JÄRI 


HADITS KE-1320 


aILp Äi SgŠJl 5' ^ 

Ji- 56 jšl \l \: j\l 


♦. > • * 
ctoJü>- -VTf* 




HADITS KE-1319 


:j\3 Ait AÜl Jülmi J fl --* ~ 

«aIj CjjJjA £JUU pZj AÜl Q\ 

’jJ\ pl zz & 

: jvl &Z\ il £ üM pl G :jül 

«4ÜI j>j G \1^\ (XUf cuS* U 

o\S\ OÜ^U 

(vj/dl V— »L \ liÜLJllj tt : j 1) 


• ^ • ,1, » * 


Ibnu Abbas berkata. Nabi jgäj bersabda: "Dika 
salah seorang dari kalian makan janganlah ia 
mengelap tangannya hingga ia menjilatinya 
atau menyodorkannya kepada orang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanarf' (74), Bab: 
Menjilat järi sebelum diusap dengan sapu 
tangan (52)) 


-Penjelasan-- 

: Menjilatinya. 

\ 44 J 43 i : Atau orang lain yang menjilatinya yang 
tidak merasa jijik dengan hai itu, seperti istri, 


824 









anak, dan pembantu, atau seperti murid yang 
meyakini berkah guru, karena tidak diketahui 
berkah terletak di bagian yang mana. 


BILA TAMU MENCAJAK ORANC LAIN 
YANG TIDAK DIUNDANG OLEH TUAN 
RUMAH 

HADITS KE-1321 

& fe & 4 

jui ^ 4 jüfh 

• f • f > i ! '«< .* - i<«i'I- « !-». 

jAjl jt JU jlä «Uyf" UtAtf J J»-l 

ju fLj *1* Äi ji ^ji 

«|Jb\pjLd « 

jj & Sjrjiij Äi ji ^Ül jüi { j4-j 

Oi õ[3 ‘^5 09^ ^ 6^ 5' oiÄ 0 J 3 djjtJ 

äüjfJäjjAHjvSgy^S 

j JJ 1* uAj T\ v-jVsS^ U : j *»-ji-t) 

0'3^-b 


Abu Mas'ud berkata, "Ada seorang Anshar 
yang biasa dipanggil dengan nama Abu 
Syu'aib datang dan berkata kepada seorang 
pembantunya yang tukang jagal, 'Buatkan 
aku makanan untuk lima orang, karena aku 
ingin mengundang Nabi $Sj sebagai tarnu 
kelimaku. Aku melihat rasa lapar dari raut 
muka beliau.' la pun mengundang mereka. 

Ternyata, ketika mereka menghadiri 
undangan tersebut, datanglah seorang lagi 
bersama mereka. Nabi žg lantas berkata, 
'Orang ini mengikuti kami, jika engkau mau 
mengizinkan maka izinkanlah, dan jika 
engkau ingin agar dia pulang maka ia akan 


pulang.' Abu Syu'aib pun berkata, 'Ya, aku 
telah mengizinkannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Bei?' (34), Bab: 
Penjelasan tentang penjual danging dan 
penjagal{ 21)) 


.--Penjelasan---. 

vUd: Tukang jagal. Hadits ini menunjukkan, 
siapa yang datang dalam jamuan makan 
tanpa diundang, pihak yang mengundang 
berhak melarang orang tersebut untuk 
makan, selanjutnya jika ia masuk tanpa izin, 
pihak yang mengundang boleh mengusirnya. 
Hanya saja, orang yang sejak awal ingin 
menghadiri undangan jamuan makan 
meski tanpa diundang, ia tidak dilarang, 
karena seseorang yang mengikuti Nabi jgg 
untuk menghadiri jamuan makan tersebut 
kemungkinan pihak yang mengundang 
mengizinkan, dan orang yang datang tanpa 
diundang memakan makanan haram. 


HADITS KE-1322 


Q :Jl3 lüiD AJJt X+C- /jj jfU* vi-YfT? 

> ** 

'{Lj & äi j* Qpb ci; jaiii 

Ja :cÜS jj^l jj oUšsJli cl Zx* l££ 
ÄI j* ÄI culj jl3 4õl* 
jj \\ZxL fLj Ale- 

<U**J \iij 4*3 

3 l$£*Ja3j jl C*ijÄ3 JjaJÜI cuAisJ 
A& ÄI ji ÄI jj cJj pS ilfeij* 

4Jül ju? 4J0l Sl :cJU3 < jJUwj 

i ^ 3 i J? 3^| ^ ^ ^ ^ t \ * 9 l ** 

U :CJLŽ3 Aaa 

j^Ami ja IftLtf tbJ ll^7j 4Ul jjaj 


825 







$\ «aü 53 ci! jiül «Uile 5^ 
oi o^ii jii u;: ju! ^ Äi 

jjiil ^ Su «i^ 

V3 f^j?^S:jdij^Äl j^Äl 

■?» •* - ^| - .. > • J , f 5»- » K '* ' S j *• 

Jj-^j *V>y .Cvs?t3 (Jj>- jO-SSÜ-jÄC- OjJ^ 

C*JL> Jji- J^UJI j».ilj jÜJ-J <uLc- 4jjl J^A> 4)1 

tSill cJü Oi :CÜ 3 iÜjj ( 2 U :cJUl v^!/*l 

5Ž •'('l'' “ • ' "' , ö ° - >T • * \- 

I«-> DjUj <U 3 <U*Ät AJ .CJLfl 

5 » t Sl J' 5 ^ jl ju£ 

«lAjiju Sj ^aSSJj # J>^!3 ijy> j&Stt 

\$j 1^1 Jo] 4>U (LJtf Jj{ jLij 

UL*a oli *«2-M iiüj? o!3 ¥>5 


J* 


L^J ijjC v—>lj t\ .‘(J^lil.1 v t >US' tt :j (JTjlayJl A»-^i) 

(vb 3 "^' 


Jabir bin Abdullah berkata, "Tatkala 
penggalian pärit pertahanan Khandaq 
sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah 
jg dalam keadaan lapar. Karena itu, aku 
pulang menemui istriku dan bertanya, 
'Apakah engkau mempunyai makanan? Aku 
melihat Rasulullah ^ sedang lapar.' 

Maka, dikeluarkannya suatu karung. Di 
dalamnya terdapat satu sha' (segantang) 
gandum. Di samping itu, kami mempunyai 
seekor anak kambing. Maka aku sembelih 
kambing itu, sedangkan istriku membuat 
adonan tepung. Ketika aku selesai 
mengerjakan pekerjaanku, aku laiu 
memotong kecil-kecil daging kambing 
tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. 

Setelah itu, aku pergi menemui Rasulullah 
Sebelum berangkat, istriku berpesan, 


'Danganlah kamu mempermalukan aku di 
hadapan Rasulullah jjg dan para shahabat 
beliau.' 

Aku langsung menemui dan membisiki 
beliau, 'Wahai Rasulullah, aku menyembelih 
seekor anak kambing milikku dan istriku telah 
membuat adonan segantang gandum yang 
kami miliki. Karena itu, sudilah kiranya engkau 
datang bersama-sama dengan beberapa 
orang shahabat/ 

Tiba-tiba Rasulullah $£5 berteriak, 'Hai para 
penggali Khandaq! Dabir telah membuat 
hidangan untuk kalian semua. Marilah kita 
makan bersama-sama!' Rasulullah jgj laiu 
berkata kepadaku, 'Jangan kamu menurunkan 
periukmu dan janganlah kamu memasak 
adonan rotimu sebelum aku datang.' 

Setelah itu aku bergegas pulang. Tidak lama 
kemudian, Rasulullah datang mendahului para 
shahabat. Ketika aku temui istriku, dia berkata, 
'Bagaimana kau ini! Bagaimana kau inil' 
Tapi, aku telah melakukan apa yang engkau 
pesankan kepadaku,' jawabku membela diri. 

Aku pun mengeluarkan adonan roti kami, 
kemudian Nabi meludahi adonan itu untuk 
memberi keberkahan. Setelah itu beliau 
menuju periuk (tempat memasak kambing) 
dan beliau meludahi serta mendoakan 
keberkahan kepadanya. Sesudah itu beliau 
berkata kepada istriku, 'Panggillah tukang 
roti untuk membantumu memasak. Nanti 
isikan gulai ke mangkok langsung dari kuali 
dan sekali-kali jangan kamu menurunkan 
periukmu.' 

Kala itu para shahabat yang datang 
semuanya berjumlah seribu orang. Demi 
Allah, semuanya turut makan dan setelah itu 
mereka pergi. Akan tetapi, periuk kami masih 
tetap penuh berisi seperti semula. Begitu juga 
dengan adonan rotinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (74), Bab: 
Perang Khandak (29)) 


826 



..Penjelasan.-.. 

Ikf -: Perut mengkerut karena lapar. 
otMailS: Yaitu aku pulang. 

: Bentuk tashghir dari kata bahimah, 
yaitu anak kambing. 

j?-IS : Kambing dajin adalah kambing yang 
dipelihara di dalam rumah dan tidak keluar ke 
padang rerumputan. Makna ini berasal dari 
kata dajn yang berarti bertahan di tempat. 
Kata ini tidak diberi ta' karena sudah menjadi 
kata bagi kambing dan bukan sebagai kata 
sifat lagi. 

j\$ J} : Istrinya selesai membuat 

adonan gandum saat ia usai menyembelih 
kambing. 

U 4 J 3 : Aku kembali. 

<aUU ySj : Beberapa lelaki dengan jumlah di 
bawah sepuluh. 

: Makanan untuk suguhan orang-orang 
yang diundang, atau makanan secara mutlak, 
kata ini berasal dari bahasa Persia. 

(liaj Su gS : Kata permintaan mengandung 
anjuran, maksudnya, marilah segera. 

füj : Seperti kata nashara yanshuru, 
mengikuti bab qafala, artinya berjalan di 
muka. Allah berfirman, “la berjalan di 
muka kaumnya di hari kiamat.” (Hüd: 98). 

JJuj ilL: Yaitu semoga Allah memperlakanmu 
begini dan begitu, memperlakukanmu begini 
dan begitu. 

: Disebutkan dalam Al-Qamus; bushaq 
adalah air mulut saat keluar dari mulut 
(ludah), sementara jika tetap berada di mulut, 
namanya riq (liur). 

33 U : Mendoakan semoga adonannya 
diberkahi. 

Il» p : Menuju. 

(/-lil): Siduklah, gayung disebut miqdahah, 

££jjj: Menciduk kuah. £ U?: Yaitu 
tidak sedikit pun berkurang. b pada kata \S 


adalah kata menyeluruh. Ini benar karena kaf 
masuk ke dalam rangkaian kata. 


HADITS KE-1323 

, ^ * • - 


Ä9JJ9 jjl j\i :J\5 uliUš ^ { jS\ -vr?Y 


äi Jj äi c£j iLLi JJü fi 

Aj cjt J 43 a*£ ij j£- \ LLsJ» pAtj 

• * • 1 ^ ^ ^! 1 • • • *ti** , i 3 

«jAXw :CJV3 ,>5 

» ^ ' ’ ** 

>•' ' zi . • <* -»-;t , ?T; 1 •'T .*=1 - * » ~:f si 

(A*0*0 jjjM 0<ÄJLd 1)4) |*J 

•" liti^ ^ 

ii* p-» 

OJj>^ 3 (Aj :Jli jüujj 4 -JlC- AJJl ^jj 1)1 

iÜj *?Hil £ jdij aJI äi Jj äi jj-Lj 

äi Jj äi jjij J^jüi (LfeJi liisi ijtöl 

:J\1 .|Lxj :cJuü jj! liiLujT A*l& 

äi Jj äi Jjij jüi :cJü 

(iJIjjlj JJjjli .IjijS : H jj pjj aJlC- 

jjl JUä AJjJ>-Ü AäU? bl cJb- i^-ul jo 

aJ! <LUl Jj 1)1 JJ «^JL* p 1 lj :ÄiJj 
äi :cJÜi U Uli fLj 

Jj oJj jÄ 

Jj äi jJU ifLj Iii äi Jj äi 

1)1 JJI 3 H jjlj ^lujj aJl& <u)1 

i jlfr u f 1 u jx* :jdij Iii äi Jj 

äi Jj äi jjij AJ yfe (^il (iUL cJli 

&& S& ^Su fl õjjijiiiii fLj Iii 

Sli U Ii jjjj Iii äi Jj ät jjii p 


827 






Ü ^ 5^ .SjioJ J jjl :JlS jj jl 4A)I 

5$ õ#} õlil: jvl ^ j£> jS j^A ji 

0^' :JV® ‘J j>j»- j*J l^ui 1^0 Id ^ 

p-> c !p-> !**$-* ^ !>« ü ^ 

£>a 1|3 jL^ŽT jk^Ül JS*il ^Jul :Jll 

<j õj*Jl oL»^lfr l-jL fo :<_õUil <_>b£" H :j ^>i) 


Anas bin Malik mengisahkan, "Abu Thalhah 
berkata kepada Ummu Sulaim, 'Aku 
mendengar suara Rasulullah jg sangat lemah 
yang aku mengerti bahwa itu tanda bahwa 
beliau sedang lapar. Apakah kamu memiliki 
sesuatu?' Ummu Sulaim menjawab, 'Ya, ada.' 

Maka, Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa 
potong roti dari gandum, dan ia keluarkan 
selembar kerudungnya yang sebagian sisinya 
digunakan untuk membungkus roti. Kemudian 
dia meletakkan bungkusan itu di bawah 
tanganku dan dilingkarkannya bagian tepi 
yang lain dari kerudungnya kepadaku. Dia 
laiu memintaku menemui Rasulullah $§j." 

Anas bin Malik melanjutkan kisahnya, "Maka, 
kubawa pergi roti tersebut dan kudapati 
Rasulullah jg sedang berada di masjid 
bersama beberapa orang. Aku berdiri di 
hadapan mereka dan Rasulullah bertanya 
kepadaku, 'Apakah kamu diutus oleh Abu 
Thalhah?' 'Ya,' jawabku. 

Beliau bertanya lagi, 'Maksudnya membawa 
makanan?' 'Ya/ jawabku lagi. Rasulullah jg 
laiu bersabda, 'Siapa yang mau bersamanya, 
berdirilah.' Beliau pun berangkat dan aku 
juga berangkat bersama mereka menuju 
kediaman Abu Thalhah. Laiu aku mengabari 
Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, 'Wahai 
Ummu Sulaim, Rasulullah gš telah datang 


dengan rombongan sedangkan kita tidak 
memiliki apa*apa untuk dapat memberi 
mereka makan.' Ummu Sulaim berkata, 'Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' 

Maka Abu Thalhah beranjak menemui 
Rasulullah dan beliau menyambutnya, 
laiu Abu Thalhah masuk bersama beliau. 
Rasulullah šgg bersabda, 'Bawalah kemari apa 
yang ada padamu, wahai Ummu Sulaim.' 
Maka, Ummu Sulaim membawa roti laiu 
beliau memerintahkan agar menghancurkan 
roti tersebut. Ummu Sulaim pun meremas- 
remas roti tersebut sehingga menjadi 
potongan-potongan kecil dan membuatnya 
menjadi lauk makanan. 

Kemudian Rasulullah mengucapkan 
kalimat sebagaimana Allah menghendakinya 
untuk diucapkan laiu bersabda, 'Berilah izin 
masuk untuk sepuluh orang.' Maka mereka 
diizinkan masuk dan makan hingga kenyang 
laiu keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, 
'Berilah izin masuk untuk sepuluh orang.' 
Maka mereka diizinkan masuk laiu mereka 
menyantap hidangan itu hingga kenyang 
dan keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, 
'Berilah izin masuk untuk sepuluh orang.' 
Maka rombongan itu makan semuanya 
hingga kenyang. Saat itu jumlah rombongan 
sebanyak 70 atau 80 orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

--Penjelasan - -. 

: Pakaian untuk menutupi kepala wanita, 
jamaknya khumur, sama seperti kitab dan 
kutub. 

UiS: Menyembunyikannya. 

: Melilitkan (kerudung) padaku. 

KiiL,: Dengan sebagian kerudung di kepalaku, 
seperti kata *J,j yang artinya ia 

membalutkan surban di kepalanya. 

: Secukupnya untuk mereka. 


828 





jjit 5 iil: Maksudnya ukuran makanan 
tersebut, karena beliau lebih mengetahui 
maslahat. Andai beliau tidak mengetahui 
maslahat, tentu tidak melakukan hai tersebut. 

jyii: Kemarilah. 

&: Wadah mentega. 

: aku menjadikannya lauk. 

s>i*! ÕSil : Agar tidak menyulitkan mereka, 
karena wadah tempat makanan tidak memuat 
untuk lebih dari sepuluh orang kecuali 
dengan berdesakan dan berebutan yang tentu 
akan membahayakan mereka karena posisi 
makanan yang jauh dari jangkauan mereka. 

: Memakan roti yang diberi mentega. 


BOLEHNYA MAKAN KUAH SAYUR, LABU, 
DAN MENGUTAMAKAN TAMU DALAM 
HIDANGAN 


"Maka, aku ikut pergi bersama beliau 
menghadiri undangan jamuan makan 
tersebut. Laiu disuguhkan roti, sup dubba 
dan qadicF kepada Rasulullah $§. Aku melihat 
Nabi mencari-cari dubba'tersebut dari pinggir- 
pinggir baskom. Beliau berkata, "Sejak hari itu 
aku selalu suka dengan dubba'.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Bell' (34), Bab: 
Penjelasan tentang tukang jahit (30)) 


MEMAKAN MENTIMUN DENGAN KURMA 


HAD1TS KE-1325 


t-JUs ql jÄx> (jj 4JUl do.L>- -NffO 

j&j aJa il ji fcŠJI dj :J15 m 

jJI i_Aj T*^ V* 


HADITS KE-1324 


:J15 Üft 4AJI (s?j dUU jj (jil dJi- 

fLj aIa il il fcS US& Sj 

" * ';<• .Mi»’ > • •j.s ^ 

-AJ3 :düU Jj-Ol JV3 .AjCUi? 

•pUtfJi aus ji fL; aI* Äi ji ii 
Si. fLj <u!a ii ji 4 »' jä ji 
* 5 * ii Ji ^ 3 i dc} cLJj sfi ^ 
fli :jli .ÄÜl 3 l jl^ aV |531 £25 fLj 
ŽÖŽÕtfSÜll^^ 

(-Mli-i jSi <_Aj v* 'ft : i^ 


Anas bin Malik m berkata, "Ada seorang 
tukang jahit yang mengundang makan 
Rasulullah dengan makanan yang 
dibuatnya sendid." Anas bin Malik berkata, 


Abdullah bin 3a'(ar bin Abu Thalib ® berkata, 
"Aku melihat Nabi jj| makan buah kurma 
segar dengan qitsa' (semacam mentimun))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Rulab (kurma segar) dan mentimun (39)) 

--Penjelasan-- 

<L£j JI : Buah kurma ketika mulai matang 
sebelum kering, bentuk tunggalnya ruthbah. 

: mentimun, bentuk tunggalnya 
qitsa'ah, sebagian orang menyebut kata 
ini untuk sayuran semacam mentimun. 
Nabi |g menyatukan kedua jenis makanan 
ini agar seimbang, karena keduanya 
saling memperbaiki satu sama lain 
dan menghilangkan sebagian besar 
efek sampingnya, karena mentimun 
meredakan influenza, menggerakkan 
tenaga, menghilangkan radang Iambung 

6 Labu. 

7 Daging yang dipotong memanjang. 


829 






dan tidak cepat rusak, sementara kurma 
muda memperkuat lambung dingin, namun 
menyebabkan influenza, cepat membusuk, 
mengotori darah dan membuat pening 
kepala. Untuk itu beliau melawan sesuatu 
yang dingin dengan kebalikannya, karena 
ketika memakan mentimun disertai makanan 
lain yang memperbaiki efek sampingnya 
seperti kurma muda, anggur kering, atau 
madu, makanan pendamping ini akan 
membuat mentimun seimbang, sehingga 
campuran makanan ini menggemukkan dan 
menyuburkan badan. 


LARANGAN MAKAN DUA BUTIR KURMA 
SEKALIGUS DALAM PERjAMUAN MAKAN, 
KECUALI ATAS IZIN TUAN RUMAH 


HADITS KE-1326 


'cS' -wn 

tiSZi Jjbl jftau 3 

j$\ 5 Ö 

pS*j aIIc. 4)1 4)1 IL 

te\ (LL jyii ö&i Ö\ % ‘õ&f cf 


Hadits Ibnu Ümar dari Jabalah meriwayatkan, 
"Kami pernah tinggal di Madinah bersama 
orang-orang dari penduduk Iraq selama 
setahun. Ibnu Az-Zubair memberi kami rezeki 
berupa kurma. Suatu hari Ibnu Ümar ® 
berjalan melewati kami laiu dia berkata, 
'Sesungguhnya Rasulullah sgg melarang 
qirarf, kecuali bila seseorang dari kalian 
meminta izin kepada saudaranya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Apabila seseorang telah mengizinkan 
sesuatu kepada yang lain maka boleh (14)) 

-Penjelasan- 

iil; Kemarau. 

: Memberi kami makan. 

iv^l: An-Nawawi menjelaskan, seperti inilah 
yang disebutkan dalam ushul, padahal yang 
dikenal menurut bahasa adalah qiran. Ibnu 
Atsir menyatakan, seperti disebutkan dalam 
hadits; Nabi |g melarang qiran. Riwayat lain 
menyebut iqran. Yang pertama lebih shahih. 
Maksudnya, menyatukan dua kurma dalam 
sekali makan. Adanya Nabi ^ melarang cara 
makan seperti ini, karena cara seperti ini rakus 
dan merendahkan teman, atau merugikan 
teman. Yang lain menyatakan, cara makan 
seperti ini dilarang karena kebutuhan hidup 
yang tinggi sementara persediaan makanan 
hanya sedikit. Meski demikian, mereka 
tetap membantu orang lain. Saat berkumpul 
makan, mereka lebih mendahulukan satu 
sama lain. Mungkin saja di antara mereka ada 
yang sangat lapar dan langsung makan dua 
kurma sekali makan, atau memakan dengan 
suapan banyak. Untuk itu Nabi žg menuntun 
mereka untuk meminta izin makan seperti itu 
agar yang lain merasa rela. Demikian dinukil 
dari An-Nihäyah. 


KEISTIMEWAAN KURMA MADINAH 


HADITS KE-1327 




:J\1 4)1 ij&j 

j&ä fLj ÄZ &\ & 4)1 
% % p Vyte OpS ^ 


8 Yaitu memakan dua kurma sekaligus. Hai ini dilarang 


karena menunjukkan kerakusan. 


830 







G~-jj 

Sa'd m berkata,"SayamendengarRasulullah 
SÜ bersabda: 'Barang siapa pada pagi hari 
makan tujuh butir kurma Ajwah maka tidak 
akan membahayakan terhadap dirinya, baik 
itu racun maupun sihir pada hari itu.'" 9 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Berobat dengan kurma ajwa hagi yang 
terkena sihir (52)) 


KEISTIMEWAAN CENDAWAN UNTUK 
MENCOBATI SAKIT MATA 


HADITS KE -1328 


<jj£j Jjj iVTTA 

^ fL£]l :{Lj :JVl 

ŠUi \ijUj 

*1 ji <—>L l :i jiJ 1 i V !j*...JbM 1* <>y>-l) 

(tü^LJlj ^11 UJjjlj (Lill |^ajb Uiibj rJUi 


..Penjelasan. 

: Makna asli shabuh dan ishtithbah 
adalah minum pada pagi hari, kemudian 
kata ini digunakan untuk makan, maksudnya 
makan pada pagi hari (sarapan). 

: 'Athaf bayan atau sifat. Ajwah adalah 
kurmakualitasbaik.An-Nawawimenjelaskan, 
hadits ini menunjukkan kelebihan kurma 
Madinah, keutamaan makan kurma Ajwah 
sebanyak tujuh biji pada pagi hari, kurma Ajwa 
Madinah secara khusus disebut, dimakan 
sebanyak tujuh biji, ini semua termasuk hai* 
hai yang diketahui Nabi sg§» namun kita tidak 
mengetahui hikmahnya. Untuk itu, hal-hal 
seperti ini wajib diimani, diyakini keutamaan 
dan hikmahnya. Ini sama seperti bilangan 
rakaat, nishab zakat, dan lainnya. 


9 Dalam hadits ini terdapat keutamaan tamr (kurma) Madinah, 
khususnya tamr Ajwal, keutamaan sarapan dengan memakan 
tujuh buah tamr serta pengkhususan tamr Ajwa dari yang 
lain. Bilangan tujuh termasuk perkara yang beliau ketahui, 
namun kita tidak tahu hikmahnya. Kita wajib mengimaninya 
serta meyakini keutamaan dan hikmah yang terkandung 
di dalamnya. Bilangan tujuh seperti halnya jumtah rekaat 
shalat, nisab zakat, dan selainnya. 


Sa'id bin Zaid m berkata, "Rasulullah 
bersabda: 'Al-Kam'ah (cendawan) adalah 
sejenis manna (sejenis makanan yang 
diturunkan Allah kepada Bani Israil)) Airnya 
mengandung obat bagi penyakit mata.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (74), Surat: Al- 
Baqarah (3)Bab: Firman-Nya Ta'ala: "Dan 
Kami naungi kamu dengan awan, dan 
Kami turunkan kepadamu "manna" dan 
"salwa""(26)) 

..Penjelasan. 

šiišüt: Bentuk tunggalnya tidak mengikuti 
qiyas, ini termasuk kata-kata unik yang 
jarang ditemukan. Kumm (cendawan) adalah 
tanaman yang juga disebut syahmul ardh 
(lemak tanah), muncul pada musim semi di 
tanah. Tanaman ini berbentuk bulat seperti 
tanaman taro tanpa batang dan tanpa akar, 
warnanya cenderung seperti wama debu. 

& : Disamakan seperti manna yang 
pemah diturunkan kepada Bani Israil, karena 
didapatkan tanpa perlu bersusah payah dan 
tidak perlu dicari. Cendawan didapatkan 
tanpa perlu bersusah payah, tidak ditanam, 
tidak disiram, atau usaha apapun lainnya. 

hii lijUj : Imam An-Nawawi rhu. 
menuturkan dalam Syarh Shahih Muslim; 
ada yang menyatakan; airnya seperti air 
biasa yang tidak dicampur dengan bahan 


831 








lain. Yang lain menyatakan; maknanya, air 
cendawan dicampur dengan obat kemudian 
digunakan untuk mengobatl mata. Pendapat 
lain menyatakan; jika suhu dingin mata 
mengandung unsur panas, saat itu air 
cendawan tanpa dicampur bahan lain, bisa 
dijadikan obat, sementara jika kondisi mata 
tidak seperti itu, air cendawan dicampur 
dengan bahan lain. Yang benar, air cendawan 
murni tanpa campuran bahan lain adalah 
obat mata secara mutlak. Aimya diperas 
kemudian dijadikan obat mata. Saya (An- 
Nawawi) dan lainnya mengetahui di zaman 
kami orang kehilangan penglihatan secara 
hakiki menggunakan air cendawan mumi 
sebagai calak mata, ia sembuh dan bisa 
melihat kembali. Ia adalah syaikh Adil Aiman 
Kamal bin Abdullah Ad-Dimasyqi, orang 
saleh dan perawi hadits, ia menggunakan air 
cendawan karena meyakini hadits ini dan 
mengais berkahnya. Wallahu a'lam. (Syarh 
An-Nawawi 'ala Muslim) 


KEISTIMEWAAN BUAH ARAK HITAM 


HADITS KE-1329 

Ui m AUl ^ jV UuAs- -VT?* 

«£>\33l jfcj d* Äi J* ÄI £ 

: jll jly ^ ÄI 013 

CuS*1 ijltl iii AJU 

Müüjal# oefatä 

<r* 


Jabir bin Abdullah m berkata, "Kami pernah 
bersama Rasulullah memetik akar pohon 
(al-arak, biasanya untuk siwak) dan saat 


itu Rasulullah bersabda, 'Petiklah yang 
berwarna hitam karena ia yang paling baik.' 
Mereka bertanya, 'Apakah Anda dahulu 
menggembala kambing?' Beliau menjawab, 
Tidak ada satu nabi pun yang tidak pernah 
menggembala kambing.'" 

HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Mereka menyembah patung-patung mereka 
(29)) 


.Penjelasan.-. 

iAŠil: Buah pohon Arok yang sudah matang. 


MEMULIAKAN DAN MENGUTAMAKAN 
KEPENTINGAN TAMU 


HADITS KE-1330 

%J 0? üE ÄI -J\ ^ - vrr- 

«aJLu jl «Ü3 fLj d* ÄI ji ^Jl jl 
ÄI ji ÄI 3 jÜŠ .idl ^1 UÜ U 

Je ?IjU i_Äwaj jl jLiaj "y> :jjij di 

1 :JUi iAaljil ji*J JJdajlS .Ü1: 

:cJlŽ3 .fLj d* Äi ji Äi 

jjJjb :JUS .<JCLu Oj3 ^1 ÜjUfr U> 
.£Lii Ijiljl 131 ££v*0l£ 

cAjU^ll cJall ju 

di (jujU? UCj G AjGjj 

:JÜ3 fLj di ÄI ÄI jl I3i 

Üll Jjits USJlii iijtP Jl aJuUI Üll 

f# 5^ j5j («4 ■“ a ^ Jp 

(5j4dl edjü A^d y, 


832 







Os <_>L \* :jLajSll i—AsS* V <a-^»-t) 

(i ^oL a j . pfj 0^" jJj j. j ... õil ^c- 

Abu Hurairah m mengisahkan bahwa ada 
seorang lelaki datang kepada Nabi laiu 
beliau datangi istri-istri beliau. Para istri 
beliau berkata, "Kami tidak punya apa- 
apa selain air." Maka kemudian Rasulullah 
berkata kepada orang banyak, "Siapakah 
yang mau mengajak atau menjamu orang 
ini?" Maka seorang laki-laki dari Anshar 
berkata, "Aku." Sahabat Anshar itu pulang 
bersama laki-laki tädi, dan menemui istrinya 
laiu berkata, "Muliakanlah tarnu Rasulullah 
ini." Istrinya berkata, "Kita tidak memiliki 
apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku." 
Shahabat Anshar itu berkata, "Suguhkanlah 
makanan kamu itu laiu matikanlah lampu dan 
. tidurkanlah anakmu." 

Ketika mereka hendak menikmati makan 
malam, istrinya menyuguhkan makanan 
itu laiu mematikan lampu dan menidurkan 
anaknya kemudian dia berdiri seakan hendak 
memperbaiki lampunya, laiu dimatikannya 
kembali. Suami-istri itu hanya menggerak- 
gerakkan mulutnya (seperti mengunyah 
sesuatu) seolah keduanya ikut menikmati 
hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam 
keadaan lapar karena tidak makan malam. 
Ketika pagi harinya, pasangan suami istri itu 
menemui Rasulullah. Maka beliau bersabda, 
"Malam ini Allah tertawa atau terkagum- 
kagum karena perbuatan kaiian berdua." 

Kemudian Allah menurunkan ayat (yang 
artinya), "Dan mereka lebih mengutamakan 
orang lain (Muhajirin) daripada diri mereka 
sendiri sekalipun mereka memerlukan apa 
yang mereka berikan itu. Dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr. 9) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Mendahulukan 


orang lain daripada diri sendiri walaupun 
dalam keadaan sangat membutuhkan (10)) 

-Penjelasan... 

jjLj Jl iiSž : Untuk meminta mereka memberi 
jamuan makan pada tarnu tersebut. 

£w>fj: Nyalakan lampumu. 

: Aku menyalakannya. 

dSpj : Menidurkan anak-anaknya 
tanpa makan. 

oujUZ: Tanpa makan malam. 

U&JUi j* jt žtöit Slsl : Tawa dan 
kagum yang dinisbatkan kepada Allah adalah 
penisbatan majazi, maksudnya rida terhadap 
tindakan kaiian berdua. 

: Lapar dan lemah, makna asal kata ini 
fakir dan memerlukan sesuatu. 

pk : Sifat kikir disandarkan kepada jiwa 
karena sifat ini merupakan tabiat yang ada 
di dalamnya. Kikir adalah sifat tercela dan 
sifat ini merupakan watak jiwa, sementara 
pelit adalah menahan diri. Pelit lebih umum, 
karena kadang sifat pelit tidak disertai kikir, 
namun tidak sebaliknya. Makna hadits; 
siapa yang mengalahkan perintah jiwa dan 
menentang hawa nafsu berkat pertolongan 
dan taufik Allah Azza wa Jalla. 

: Mendapatkan apa yang mereka 
inginkan. 


HADITS KE-1331 


Ui <Jsu j» xs- 

0 * •>* 

Jvil L J uj jüStf fLj & Äi ^ 5^1 £ 

jjslz £ Ja ^Jl 

S* && *4 ^ 

tite & c>\& & fe p 


833 






ffe f\ iSS :fLj jül 

' ' O ii; - - *i nr »i 


lii Ü* jgÜÜ .g j; : jli jj, j ,i :jlä ji 

ä£i * 3 * & Ji ^1 '£ 

^ * 3 U 5 ÕM A jk $ Jji? 6? jtii 

üiž. 51? 51} äi iii£it iJ*ii 51? 5j ,i^ 
OLij 55Ü1 i^i» 144 ji*l ,y'fe. 

JJuTjf^^'.liUdüiiiiijicJLÄSS 

Jj*i ijIj fA 

(üsS>l' 


AbdurrahmanbinAbuBakar @1 berkata, "Kami 
pernah bersama Nabi jgjj (dalam perjalanan) 
berjumlah 130 orang. Beliau berkata, 'Apakah 
di antara kalian ada yang memiliki makanan?' 
Maka jika ada sebanyak satu sha' makanan 
atau sejenisnya, dibuatlah adonan. Kemudian 
datang seorang musyrik yang berambut 
panjang, namun agak semrawut membawa 
kambing yang digiringnya. 

Nabi jgg berkata, 'Apakah kambing ini untuk 
dijual atau untuk dihadiahkan?' (atau beliau 
berkata dengan redaksi, 'Atau dihibahkan?') 
Orang itu menjawab, 'Untuk dijual.' Maka 
beliau membeli seekor darinya. Laiu kambing 
itu dimasak dan Nabi jg memerintahkan agar 
hatinya dibagi-bagikan. 

Demi Allah, tidak ada dari kami yang 
berjumlah 130 orang melainkan telah diberi 
oleh Nabi £j§ potongan jantung dari isi perut 
kambing tersebut. Jika ada yang hadir di 
situ, pasti diberi, dan jika sedang tidak ada, 
disisakan baginya. Maka dibuat dalam dua 
kuali, laiu mereka makan semuanya dan kami 
merasa kenyang serta masih tersisa dua kuali 
laiu kami bawa di atas unta. Demikian atau 
sebagaimana dikatakan olehnya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (38)) 

-Penjelasan.. 

: Al-Qazzaz menjelaskan, musy‘an 
artinya orang yang rambutnya acak-acakan. 
Yanglain menjelaskan, orang yang rambutnya 
panjang sekali dan tidak pernah diminyaki, 
acak-acakan. Al-Qadhi menjelaskan, 
rambutnya acak-acakan. Dijelaskan dalam 
An-Nihäyah, rambut berserakan dan acak- 
acakan. 

Q: Nashab oleh fi’il muqaddar, yaitu \Z: 
atau oleh hai, maksudnya &G IJiiišL 

: Kambing tersebut dimasak. 

}\^i : Maksudnya hatinya atau organ 
dalam perut, seperti hati dan lainnya. 

i3 ji : Memotong potongan daging 
untuknya. 

IIaIa õt i!>j : Memberikan potongan 
daging yang ada. 

üjiä-t : Ta’kid untuk kata ganti yang ada 
dalam (lji$f), maksudnya mereka memakan 
makanan yang ada di dua piring besar secara 
bersama-sama. 

: Maksudnya makanan sisa. 


HAD1TS KE-1332 

$ -j** $ 0 * o*y\ 4 ** -im 
p oij vlui \yš diii 
gää fUÜS iil* & :jvl fLj *2* &\ 
05 JoU jf PUe 0 i 3 vlijdä 

aJuC' 4jJl ^9 ^3)1 jlüjll UI 

JpS H/b ‘2>% fLj 

M Cft?j ^4? 


834 







cdi <LJ. p {Lj & &\ & 

4Ü1 Jj*» ii*Jj ju iila}\ 

:C<J\3j! <<iii L*i>l üL 1I>> Uõj :4jpl cJll 

s s- ,»<^ • ■J.s o a ° ? - .- *;,s -i.• ' 

tjJJju yJi :Owl3 |> tufr L# j|l {£ \ A m * c> 

,- 1,s? •* f--t i? ,rf -;,~ ,«-?■? i •* * »s 

u :JIa3 oL>Ü Ui OwJbJJ : J15 I^jÜ p? J& Ji 

&\j : JÜ3 &A ^ $:JlIj vl^j ^ Jgi 
\ $J5 # Ü& IS dii $ d JLUfif'Sl 

pjti J>» £jju :J\5 tl^U I IgljLat jyA \jJ 

j?l l£)l j£J dUi Jj ci£ lL õjl^j 

te # uT ge 'SjS M 

0^ J** jpj :cJl5 IjJb Ui C-i-! G 

*5 jrt Op oS& # JJ vfe jfff 5* 
oUsuljl (Sf 5^ 'di :JJj <ji=4 Jj' 

J*5> £giJl Jl ^ ÄaIJ J^l ju £Lu 

■*»*-> t * iä. j-'* • *’<•*? * °T ^ 

^jjuj ujüü a^Lp AÜl 

^j%*fcP Lül \*L3jAd il JjLP j*^3 

gfc jr g ffc jäifJta gfc jf 
tftfjfgyttfi&ijiStS 

^ j-■■■" ijU l\ CuilijbS” t : j 

( JaMIj t-iuJa" 


Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, bahwa para 
Ashhabush Shuffah adalah orang-orang yang 
berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi ^5 
bersabda, "Barang siapa memiliki makanan 
cukup untuk dua orang, maka ajaklah orang 
yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk 
empat orang hendaklah mengajak orang 
yang kelima atau keenam." Maka Abu 


Bakar datang dengan membawa makanan 
yang cukup untuk tiga orang. Nabi ^ laiu 
datang dengan membawa makanan yang 
cukup untuk sepuluh orang. Abdurrahman 
bin Abu Bakar berkata, "Mereka itu adalah 
aku, bapakku, ibuku,—'Istriku, dan pelayan 
yang biasa membantu kami dan keluarga 
Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar makan malam 
di sisi Nabi hingga waktu Isya, dan ia 
tetap di sana hingga shalat dilaksanakan. 
Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang 
sudah malam, istrinya (ibuku) berkata, 
"Apa yang menghalangimu untuk menjamu 
tamu-tamumu?" Abu Bakar balik bertanya, 
"Mengapa tidak engkau jamu mereka?" 
Istrinya menjawab, "Mereka enggan untuk 
makan hingga engkau kembali, padahal 
mereka sudah ditawari." 

Abdurrahman berkata, "Kemudian aku pergi 
dan bersembunyi." Abu Bakar lantas berkata, 
"Wahai Ghuntsar (kalimat celaan)!" Abu 
Bakar terus saja marah dan mencela (aku)) 
Kemudian ia berkata (kepadatamu-tamunya), 
"Makanlah kalian semua." Kemudian 
tamunya mengatakan, "Selamanya kami 
tidak akan makan. Demi Allah, tidaklah kami 
ambil satu suap kecuali makanan tersebut 
justru bertambah semakin banyak dari yang 
semula." Abdurrahman berkata, "Mereka 
kenyang semua, dan makanan tersebut 
menjadi tiga kali lebih banyak dari yang 
semula. Abu Bakar memandangi makanan 
tersebut tetap utuh bahkan lebih banyak lagi. 
Kemudian ia berkata kepada istrinya, 'Wahai 
saudara perempuan Bani Firas, bagaimana 
ini?' Istrinya menjawab, 'Tak masalah, bahkan 
itu suatu kebahagiaan, ia bertambah tiga kali 
lipatnya.' Abu Bakar kemudian memakannya 
seraya berkata, 'Itu pasti dari setan—yakni 
sumpah yang ia ucapkan.' Kemudian ia 
memakan satu suap lantas membawanya 
ke hadapan Nabi Waktu itu antara kami 
mempunyai perjanjian dengan suatu kaum 
dan masanya pun telah häbis. Kemudian 


835 



kami membagi orang-orang menjadi 12 
orang, dan setiap dari mereka diikuti oleh 
beberapa orang—dan Allah yang lebih tahu 
berapa jumlah mereka. Kemudian semuanya 
menyantap makanan tersebut (hingga 
kenyang))" Demikian atau sebagaimana 
yang diceritakan oleh Abdurrahman". 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalaf 
(9), Bab: Mengobrol bersama dengan tarnu 
dankeluarga (41)) 

—.- - ■ Penjelasan..— 

jiiJi Jäi : Mereka adalah orang-orang fakir 
Muhajirin dan yang tidak memiliki rumah 
untuk dijadikan tempat tinggal, mereka 
berteduh di sebuah tempat di Masjid 
Madinah yang mereka jadikan tempat 
tinggal. AI-Qasthalani menjelaskan, tempat 
yang dijadikan hunian bagi ahlush shuffah 
adalah di belakang Masjid Nabawi, tempat ini 
diberi naungan. 

<fJlL : Hendaklah membawa orang 

ketiga di antara para ahlush shuffah. 

: Jika ia memiliki makanan 
untuk empat orang, hendaklah mengajak 
orang kelima atau keenam di antara para 
ahlush shuffah, atau yang dimaksud adalah 
jika seseorang memiliki makanan untuk lima 
orang, hendaklah mengajak orang keenam. 

\i\ : maksudnya Abdurrahman bin Abu 

Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Akulah yang 
berada di rumah.” 

J=A cw ^ : Maksudnya seorang 

pembantu melayani kami juga keluarga Abu 
Bakar. 

U j\ : Dengan ya' tambahan untuk 
memantapkan kasrah pada ta'. 

jj : Makan sudah disuguhkan kepada 
para tarnu, huruf jar-nya dibuang dan fi’il-nya 
disambung, atau termasuk bab pembalikan 
rangkaian kata, seperti kalimat berikut; 


jt ÖISII (aku menggiring unta ke tempat 
penampungan air). 

U: Wahai orang bodoh, wahai orang hina, 
wahai orang tercela. 

£1*5 : Mendoakan anaknya agar telinga, 
hidung atau bibimya terputus. 

: Mencaci anaknya karena dikiranya telah 
melalaikan hak para tarnu. 

S : Sebagai hukuman bagi mereka, 
karena tetap menantikan tuan rumah datang, 
tidak cukup hanya dengan anak si tuan 
rumah saja padahal si tuan rumah sudah 
mengizinkan untuk makan, atau kata-kata 
ini adalah khabar, maksudnya kalian tidak 
menikmati makanan pada waktunya. 

Sl : Maksudnya makanan tersebut 
bertambah. 

&: Yaitu dari bawah suapan. 

$ & iSti : Makanan atau piring 

makanan tetap seperti sedia kala, tidak 
berkurang sedikitpun, atau lebih banyak dari 
sebelumnya. 

'i* 15: Pertanyaan terkait kondisi makanan. 

jyj S : Qurratul ‘ain adalah ungkapan 
kebahagiaan dan melihat sesuatu yang 
menyenangkan, karena mata merasa tenang 
ketika keinginan tercapai, tidak melirik 
kesana-kemari. Dengan demikian qurrah 
di sini berasal dari kata qarar. Al-Ashma’i 
menjelaskan, <Ls. iil artinya semoga Allah 
mendinginkan air matanya, karena air mata 
bahagia dingin sementara air mata kesedihan 
hangat. Sebagian ulama memberikan ulasan 
sebagai berikut, “Penjelasan Al-Ashma’i 
kurang tepat, karena semua air mata hangat. 
Makna kata-kata qurratu \ain maksudnya 
adalah kerelaan jiwa.” 

$: makanan atau piring makanan. 

iSL: : Yaitu kata-katanya, "Demi Allah, aku 
tidak akan memberinya makan selamanya.” 


836 





Setelah itu memakan sesuap untuk 
menghibur hati para tamunya. 

Iie: Perjanjian. 

Jj» : Setelah batas waktu berlalu, 
mereka datang ke Madinah. 


KEUTAMAAN MENOLONC (MESKI) 
DENGAN MAKANAN SEDIKIT 

HADITS KE-1333 

■j.j »** *1 , . , > ? * • „ 

: Jla 4 j1 «u*. -\rrr 

•* 

j*l*£ 4JUI4JJl Jjlj j il 

j? -0&\ ibiSi jj? 

!^l^u ^l«l> i_jL \\ V*: j 

(o&y 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah £g 
bersabda, 'Makanan untuk dua orang cukup 
untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga 
orang cukup untuk empat orang."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Satu makanan cukup untuk dua orang (11)) 


ORANG MUKMIN MAKAN DENGAN SATU 
WADAH (USUS), SEDANGKAN ORANG 
KAFIR MAKAN DENGAN TUJUH WADAH 


HADITS KE-1334 

: J13 t- VfTl 

‘*?!3 ti* & <3^5 

('•{. • «■ .* 

*UL4t rt jU ttl A 
0 Sp 








Ibnu Ümar berkata, "Sesungguhnya aku 
telah mendengar Rasulullah bersabda, 
'Seorang mukmin Itu makan dengan satu 
usus, sedangkan orang kafir makan dengan 
tujuh usus.'"’ 0 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Seorang mukmin makan dengan satu usus 
(12)) 


-Penjelasan-- 

j* : Usus, jamaknya am’a\ sama seperti 
kata ‘inab dan a'nab. Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, aüf pada kata ^ berubah dari 
ya', karena bentuk mutsanna kata ini adalah 
Makna hadits; kerelaan orang mukmin 
menerima bagian sedikit dari dunia, dan 
ketamakan orang kafir unmk memperbanyak 
bagian dari dunia. Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, yang paling tepat, hadits ini 
mengkhususkan orang mukmin untuk 
sedikit makan dan menjaga diri dari berbagai 
efek buruk kenyang, seperti kerasnya hati, 
hati tertutup, menuruti hawa nafsu hewani, 
dan berbagai macam kerusakan Iainnya. Al- 
Qasthalani menjelaskan, firman Allah eas 
berikut menegaskan bahwa banyak makan 
adalah sifat orang kafir, “Dan orang-orang 
yang kafir menikmati kesenangan (dunia) 
dan mereka makan seperti hewan makan; 
dan (kelak) nerakalah tempat tinggal bagi 
mereka." (Muhammad: 12) Angka tujuh secara 
khusus disebut, menurut salah satu pendapat 
untuk dilebih-lebihkan dan memperbanyak, 
seperti disebutkan dalam firman Allah es, 
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi 
menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) 
setelah (kering)nya, niscaya tidakakan häbis - 
habisnya (dituliskan) kalimat-kalimatAllah.” 
(Luqmän: 27) Dengan demikian, maksud 

10 Orang mukmin tidak tamak dan serakah terhadap 
makanan. Makanan dan minumannya diberkahi, hingga 
ia kenyang dengan sedikit makan dan minum. Sementara 
orang kafir sangat tamak dan serakah terhadap makanan 
seperti halnya binatang. 


837 






hadits ini; orang mukmin tidak terlalu tamak 
dan rakus untuk makan, makanan dan 
minumannya diberkahi sehingga ia merasa 
kenyang meski sedikit makan. Berbeda 
dengan orang kaflr yang sangat tamak dan 
rakus, pandangannya selalu terobsesi pada 
makanan dan minuman seperti hewan. 


HADITS KE-1335 

jS"G 5f SUy ž' - vnw 

ÕUS 'J 11 (SOS $£? j£G öö jilS i£? 

j£G «iili Si=j»s jdij *3* iii ^ 

.uit uli. ^ jiöij xAj j> a 


(jjJI i_)U tr "U :j (jjjlidl 

(pLy *Ac- 

Abu Hurairah ass berkata, "Nabi ^ tidak 
pernah membenci suatu makanan sama 
sekali. Seandainya beliau menyukainya, 
maka beliau memakannya; dan bila tidak 
menyukainya, beliau meninggalkannya 
(tidak memakannya))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki 
yang makannya banyak, laiu ia masuk Islam. 
Setelah itu, makannya menjadi sedikit, maka 
hai itu pun diceritakan kepada Nabi 3 $jg, maka 
beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang 
mukmin itu makan dari satu usus, sedangkan 
orang kafir makan dengan tujuh usus." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanaif (70), Bab: 
Seorang mukmin makan dengan satu usus 
( 12 )) 


LARANGAN MENCELA MAKANAN 

HADITS KE-1336 

U :Jb uut 4ji\ qgj sjjjA - unr\ 




BAB 39 

PAKAIAN DAN PERHIASAN 


LARANGAN MINUM DARI WADAH 
YANG TERBUAT DARI EMAS DAN 
PERAK 


LARANGAN MEMAKAI CINCIN EMAS 
DAN SUTRA BAGI LAKI-LAKI DAN 
BOLEH BAGI PEREMPUAN 


HADITS KE-1337 


aIü üll j** ISjS- - >rrv 

:jv 3 fLj *5* iin 51 cjdy 

(i-CLiJl Ä-jT V_j\j TA lilyiSll V— >1^ VI OfjliJI d»-^i-l) 


Ummu Salamah istri Nabi jgg meriwayatkan 
bahwa Rasulullah bersabda: "Orang 
yang minum dari bejana yang terbuat dari 
perak sebenarnya telah menuangkan api 
Jahannam ke dalam perutnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Tempat minum yang terbuat dari perak (28)) 

.—.Penjelasan - - -. 

jlS a&j Q : Membunyikan api 
neraka di dalam perutnya. Jarirah adalah 
bunyi air ketika jatuh di dalam perut. Az- 
Zamakhsyari menjelaskan, jarjara al-fahl 
artinya unta jantan menguiang-ulang suara 
di tenggorokannya. Jarjara fulanun aUma'a 
artinya si fiilan menelan air berkali-kali dan 
mengeluarkan suara. 


HADITS KE-1338 

U^l :JV 3 «Üi ÄI *$1 - WTA 

U#j ^ fbj iili j-i ai' J[& 

gLiijj «^IjJI «j*^l*Jl c***-iij 

ui^j ip-iii j 13:13 «njliLji >33 <f3il)i 

jl t^JaiJl ^ ^jij «t»JbjJl ^j| 3>- Jji 

j**J ‘^J!5 «^JwJl iljl :Jli 

( taadil i-jl v_jL f A iVt :<j Aa-^l) 


Al-Bara' s& berkata, "Nabi jg memerintahkan 
ka mi dengan tujuh perkara dan melarang 
kami dari tujuh perkara pula. Beliau 
memerintahkan kami untuk mengiringi 
jenazah, menjenguk orang yang sakit, 
memenuhi undangan, menolong orang yang 
dizalimi, berbuat adil dalam pembagian, 
menjawab salam, dan mendoakan orang 
yang bersin. Dan beliau melarang kami dari 
memakai cincin emas, minum dalam wadah 


839 






perak, bantal duduk dari sutra, begitu pula 
pakaian sutra, serta memakai serba sutra 
dan sutra tebal atau berkilauan sutra tipis." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Minuman" (74), Bab: 
Tempat minum yang terbuat dari perak (28)) 

.Penjelasan.—.- 

jüjw sS SL# : Mashdar disandarkan kepada 
maful-nya. Kata ‘iyadah aslinya 'awadah, 
karena berasal dari kata , wawu diganti 
ya' karena huruf sebelumnya dikasrah, 
dari kata 'aud yang berarti kembali kepada 
sesuatu setelah ditinggalkan, entah dengan 
kata-kata atau dengan tekad. 

: Mendoakan orang bersin 
dengan mengucapkan, “Yarhamukalläh," 
ketika ia mengucapkan hamdalah. 

,/täl : Undangan walimah atau yang lain. 

pSUlt : Menyebarkan salam. 

(.jkdt : Menolong orang yang teraniaya 

baik muslim atau kafir dzimmi, dan 
mencegahnya berbuat zalim. 

: Maknanya menunaikan sumpah 
orang yang bersumpah. Kemungkinan yang 
dimaksud adalah sumpah orang sendiri, 
yaitu menunaikan konsekwensi sumpahnya 
sendiri, atau menunaikan sumpah orang lain 
agar tidak ia langgar. 

j&j : Jamak maytsarah, aslinya IjSjj 
Imiwtsarah), ya' diganti karena huruf 
sebelumnya berharakat kasrah, kata ini 
berasal dari kata witsar yang berarti kasur 
empuk. Witsar adalah tunggangan orang 
Ajam, dibuat dari kain sutera tipis atau tebal, 
atau dibuat seperti kasur kecil, di dalamnya 
diisi kapas atau wool, digunakan pengendara 
di atas pelana. 

: Nisbat kepada sebuah kawasan di 
pantai Mesir, sebuah perkampungan tempat 
pembuatan baju-baju katun dicampur sutera. 

: Kain sutera tebal. 


: Kata Persia yang diarabisasikan, 
demikian pemyataan Al-Jawaliqi. Kata 
dibaj (sutera tebal) disebut, ini namanya 
menyebut kata khusus setelah kata umum, 
atau maksudnya adalah sutera tebal sebagai 
kebalikan dari sutera tipis. 


HADITS KE-1339 


? • • • - o - 1'*'. > »• ~ . 

& Ji ** ***** ■ ' m 

)\JLm3 i<L4J JSS- lyo 

:jvlj iUj ^ v2S *&£ 

Jyj joy jj #y jifr ii' Xr 

*3*. äi J$5j j3 

a. Sij g#» % ^ 

( ( jäJaä» »lij <—>1; 11 V*: j (jj 


Hadits Hudzaifah Abdurrahman bin Abu Laila 
mengisahkan bahwa mereka sedang berada 
di sisi Hudzaifah, laiu ia (Hudzaifah) minta 
minum, lantas seorang Majusi memberinya 
minum. Ketika Majusi tersebut meletakkan 
gelas pada tangannya, Hudzaifah langsung 
membuangnya seraya berkata, "Kalau 
bukan karena aku telah melarang sekali 
atau dua kali.— seolah ia berkata, "Aku tidak 
ingin melakukan ini (membuang gelas))"— 
Namun, aku mendengar Nabi bersabda, 
'Janganlah kalian memakai sutra atau dibaj 
(kain bersulam sutra), jangan minum dari 
bejana emas dan perak, dan jangan makan 
di baskom mereka. Sesungguhnya barang- 
barang itu adalah untuk mereka di dunia dan 
untuk kita di akhirat kelak."' 


840 






(HR. Bukhari, Kitab: " Makanarf (70), Bab: 
Makan di piring yang terbuat dari perak (29)) 

-Penjelasan- 

% JUj : Melempar orang Majusi dengan gelas, 
atau melempar gelas berisi air. 

Jl Sj) : andai aku tidak melarangnya, 
tentu tidak aku lemparkan. 

: Pakaian terbuat dari sutera, kata ini 
asli Persia yang diarabisasikan. 

ü: Sesuai firman Allah s&, “Dan orang- 
orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menginfakkannyadi jalan Allah, maka 
berikanlah kabar gembira kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) azab yang 
pedih." (At-Taubah: 34). Kata ganti 
merujuk pada perak, dan hukum ini lebih 
berlaku untuk emas. 

jL# : Untuk orang-orang kafir. 


HAD1TS KE-1340 

,• sf • 1. • - > • * 

& J**- 0' ^ - Vfl* 

o\j Jü£> (5); oUa^U 

$ ij-Jjiš .ÕA C ±j±\ j äi G 

äi äi jül aula iSi Jjiy 

äi äi 

ui- iii äi öfj olšil #1^ JiiS JJb- 

cil Jij äi jtfl lii 

äi äi Jll cÜ U £ 

p liilia 

1^ äŠmJ dl l>-l (4j£ 4jJl oUljt-1 
(jLje l> *■! V v-jllS” \\ : j *»y»-l) 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Ümar bin Al-Khatthab melihat pakaian sutra di 
depan pintu masjid. Dia pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, seandainya Anda beli pakaian 
ini laiu Anda kenakan pada hari Dumat atau 
saat menyambut utusan (delegasi) bila 
datang menghadap Anda." Rasulullah ^ 
laiu menjawab, "Sesungguhnya orang yang 
memakai pakaian seperti ini tidak akan 
mendapat bagian di akhirat." 

Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah 
% yang di antaranya ada pakaian sutra. 
Beliau laiu memberikan pakaian sutra 
tersebut kepada Ümar bin Al-Khatthab m. 
Maka berkatalah Ümar, "Wahai Rasulullah, 
Anda telah memberikan pakaian ini untukku, 
padahal Anda telah menjelaskan konsekuensi 
orang yang memakainya." Rasulullah ^ 
bersabda, "Aku memberikannya kepadamu 
bukan untuk engkau pakai." 

Ümar bin Al-Khatthab pun memberikan 
pakaian sutra tersebut kepada saudaranya 
yang musyrik di kota Mekkah. 

(HR. Bukhari, Kitab: "J um'af (11), Bab: 
Memakai pakaian yang paling baik (7)) 

-Penjelasan- 

l\j~ äi : kata hullah disandarkan pada kata 
berikutnya, sama seperti kata ji l# (baju 
sutera). Sibawaih menyatakan, kata ini tidak 
berbentuk fi’il ataupun sifat, tapi isim, seperti 
kata-kata, l\jii ätf yang berarti unta bunting 
sepuluh bulan. 

: Sutera mumi. Ibnu Atsir mengartikan 
sutera jemih. 

JSU- S: ia tidak punya bagian dari kebaikan. 

Sjlti : bin Hajib bin Razarah At-Tamimi, ia 
hadir bersama utusan Bani Tamim kepada 
Rasulullah 

p: Ini menunjukkan, kata-kata i\^S tidak 
benar jika diartikan memberikan pakaian 
padanya, baik ia kenakan ataupun tidak. 


841 









HADITS KE-1341 
,•* f « - > • 

•il . 


IjJJVd JC '• j*£> i^JJ > N 

5l ‘ÕfejiU ji^š jj Älifr ^ LjliS^ U\j I 

jt (Jü jüuij *ii& 4&I *ul 

«pJJJl oi^J' äwb jlžfj tll£i ^1 

jjjil (j-J v_>>Vj fo I^LAJi v-j V sS* YV (JljlixJI 
(ojjd; Ujjjj JU-^i] 


Hadits Ümar dari Abu Utsman An-Nahdi 
berkata, "Telah datang kepada kanni surat 
Ümar yang diantar Utbah bin Farqad di 
Azerbaijan bahwa Rasulullah $5$ melarang 
mengenakan kain sutra kecuali, hanya 
sebatas ini dan ini—beliau mengisyaratkan 
dengan kedua jarinya, yaitu järi telunjuk 
dan järi tengah." Abu Utsman mengatakan, 
"Setahu kami, maksudnya untuk tanda.“ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Memakai sutra dan menghamparkannya 
bagi laki-laki dan batasan yang dibolehkan 
(25)) 


.—.Penjelasan.-. 

(ttety ^ ašI lilii. O : Maksudnya, yang kami 
tahu, yang dikecualikan di sini adalah tanda 
pada pakaian, seperti renda, bordir, dan 
lainnya. 


Aü m berkata, "Aku diberi hadiah kain 
bermotif garis dari sutra oleh Nabi laiu aku 
kenakan. Setelah itu, aku ühat kemarahan 
dari raut wajah beliau. Lantas, aku potong 
(sobek) dan bagikan di antara para wanita 
keluargaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah" (51), Bab: 
Hadiah yang dilarang untuk dipakai (27)) 


HADITS KE-1343 

«uil 1 J-i jt iiiÜUõ j; - vrir 

OÜ CüjJl £$ jjjAl o 41 f&J $5^ 

Q-aJ Lj jL {0 :^LUI uljT YY :j *^>l) 

(o L* jJJj JU^i] 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi % 
yang bersabda: "Barang siapa mengenakan 
(pakaian dari) sutra di dunia, kelak di akhirat 
ia tidak akan mengenakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "PakaiarC (77), Bab: 
Memakai sutra dan menghamparkannya bagi 
laki-laki dan batasan yang dibolehkan (25)) 

.Penjelasan. 

jijil J-J j;: Maksudnya siapa di antara kaum 
lelaki yang mengenakan sutera. 


HADITS K.E-1344 


HADITS KE-1342 

f.S ji 


: Jü «LLfc 4&I gf i£o oi- - VTU 

Vfe & {Lj &\ &> 

■?* 

», »■. ,-'>Ss ;• • , ■ .. - + 1. > • 

+JUl J *S 

4—>J i^žaj L* JjJLä LpjU TV nuM L--»US^ 0^ :J 


?! *• * f 'w- ■ «, • ■z-i> * • - 

lii : Ji3 & •UAfr do-L> - VTll 

liii fLj äi ^ji 

v 6]i? li;^ \yi ä>i J>*ii ^ 


842 









- Penjelasan • 


(j) J*» Jr* A : j tSjlidl 


Uqbah bin Amir berkata, "Nabi %% diberi 
hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra, 
laiu beliau memakainya dan shalat. Setelah 
selesai, beliau menyingkirkannya dengan 
keras seakan tidak suka. Beliau bersabda, 'Ini 
tidak patut bagi orang yang bertakwa.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat' (8), Bab: Shalat 
memakai baju luar yang terbuat dari sutra 
laiu menanggalkannya (16)) 

..Penjelasan. 

: Di-mudhaf-kan, sama seperti 
kalimat (baju sutera) dan <iujl p\i- 

(cincin perak). Furuj adalah cekungan yang 
ada belahan di belakangnya. 

lii Sl: Maksudnya sutera ini tidak patut 
dikenakan. 


SUTRA BOLEH DIKENAKAN LELAKI 
UNTUK TERAPI PENYAKIT 


HADITS KE-1345 

-vrto 

i" • " 

«-I^i-I j " Sät^l V 'tS” #1 t5jli»JI A*-_r>-l) 




Anas bercerita bahwa Nabi ^ memberi 
keringanan kepada Abdurrahman bin Auf 
dan Az-Zubair untuk mengenakan baju yang 
terbuat dari sutra karena alasan penyakit 
gatal yang diderita keduanya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: Kain 
sutra dalam perang (91)) 


: Kudis. 


KEUTAMAAN AL-HIBARAH 
(KAIN BERENDA ATAU BERGARIS) 

HADITS KE-1346 

l f a * 1- -r.s s-.-s . ■- > • , 

d»l :Aj : J\5 0.5U3 - VTIA 

{Lj & tfn Jj cs\ $ ydji 


Hadits Anas dari Qatadah bertanya kepada 
Anas, "Pakaian apa yang paling disukai oleh 
Nabi %&?' la menjawab, "Al-Hibarah (kain 
yang direnda atau bergaris))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Burud, hibarah dan syamlah (25)) 

-Penjelasan- 

: mengikuti pöia kata ‘inabah. 
adalah selimut Yaman terbuat dari kapas 
atau lena bergaris. Ada yang menyatakan; \’J> 
Vj»- sebagai sifat, sementara VjX\ >J> sebagai 
idhafah, bentuk jamaknya hibar dan hibarat, 
sama seperti kata 'inab dan ‘inabat. 


TAWADHU’ DAN SEDERHANA DALAM 
BERPAKAIAN 

HADITS KE-1347 

cJ>Sy>\ : j\5 õS j -vrtY 

:cJU 3 il&il CI3I3 VCS i&e 

* ^ »" ji 1 ^ «»• J } 

£yi^ 


843 












l-jU W ^UJl YY :(_J 4>y>t) 


Hadits Aisyah dari Abu Burdah berkata, 
"Aisyah penah mengeluarkan pakaian dan 
kain sarung yang kasar, laiu berkata, 'Ruh 
Nabi $j$ diambil ketika beliau mengenakan 
dua kain ini/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaiari' (77), Bab: Kain 
dan khamishah (19)) 


BOLEH MENGGUNAKAN BELUDRU 


HADITS KE-1348 


Jb : jb t«UA <Üll jjb. i* 0A> - \nA 

g ^ ji :fLj & &\ 

:jb J^uSldjfj :cii 

<£p-f (aj^#i 4J jjäi uU jllsü 

JaUiSlI piaJ :jjugj 

j »j;JI oU^ uL r o v jlsS" 1N 


Jabir as meriwayatkan, "Nabi jü bersabda, 
'Apakah kalian memiliki pakaian dari 
beludru? Aku (Jabir) menjawab, 'Dari mana 
kami dapatkan permadani? Beliau bersabda, 
'Sungguh, akan terjadi pada kaiian suatu hari 
yang ketika itu kalian memiliki permadani.' 

Kemudian aku katakan kepadanya 
(maksudnya istrinya), 'Berikan kepadaku 
permadanimu.' Istriku berkata, 'Bukankah 
Nabi jg telah bersabda bahwa suatu hari 
nanti kalian akan memiliki permadani? Laiu 
aku membiarkannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-akhlak terpujf 
(61), Bab: Tanda-tanda kenabian datam 
Islam (25)) 


-Penjelasan- 

illi! : Sejenis hamparan yang ada sabut- 
sabut lembutnya, bentuk tunggalnya nimth. 
Disebutkan dalam Al-Mishbäh; nimth adalah 
pakaian dari wool yang memiliki satu warna, 
namun nimth hampir tidak digunakan 
untuk warna putih. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
rhu. menjelasan, penarikan kesimpulan 
dalil bolehnya mengenakan pakaian jenis 
ini berdasarkan pemberitaan Nabi karena 
pakaian seperti ini akan muncul di kemudian 
hari, perlu dipertimbangkan lebih jauh, 
karena pemberitahuan tentang sesuatu 
yang akan teijadi di kemudian hari, tidak 
menunjukkan hai tersebut boleh, kecuali 
jika orang yang menarik kesimpulan ini 
berpegangan pada taqrir Nabi $$j, misalkan 
dengan mengatakan, “Nabi mengabarkan 
bahwa sesuatu akan terjadi di kemudian 
hari,” dan beliau tidak melarang hai itu, 
seakan beliau mengakuinya. 


HARAMNYA MENJULURKAN KAIN 
KARENA KESOMBONGAN 


HADITS KE-1349 

ti,. S „ i , Öf „«.> ♦. * » + 

4JJl 4JJI Jj-y C)\ ‘jUfr ^1 - VPIA 

Zyjr & ii Älj&S :jb fLj ^ 

sSd- 


j* Jj Jll Jji ui, I :j«Ull ul6^ YY :j 


Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda: "Allah tidak akan melihat 


844 






orang yang menjulurkan pakaiannya dengan 
sombong." 

(HR. Bukhari, Kilab: "Pakaian" (77), Bab: 
Firman Allah Ta'a!a: "Katakanlah: "Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah 
yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba- 
hamba-Nya" (1)) 


.-.Penjelasan.. 

tatapan rahmat. 

*jjJ : sarung, baju panjang, celana, atau apa 
saja yang disebut baju. 

OLä-: karena sombong dan ujub. 


LARANGAN BERJALAN DENGAN 
MENYOMBONGKAN PAKAIAN 


HADITS KE-1351 

pj£\ jjf JVl :j\5 -J\ -VTo\ 

li, * 4 ^ ‘W' 

, ■>f r, f ^ ^ tf » •£ 

< 4 j 4 JJ 1 c.a,*.'»- il uUmüU 

0^* ^ ^ ut 0 VV lj) ^>1) 

(»}UU 


HADITS K.E-1350 

ii. s .. 1 ,. s? » > 

4 ui t ^iil . I__ \l • »! .* 


<ui\ 4JJI Jj-y g|l iio^ - vr©* 

^ Ji ttOil fJ5 53)1 'Y =Jlä pi iii 


0^ _/»• 0* o\i5" YY :(3 (JjjlivJI 

(*tM-' 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
šg bersabda: "Pada hari kiamat kelak Allah 
tidak akan melihat orang yang menjulurkan 
kain sarungnya karena sombong." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian 1 " (77), Bab: 
Orang yang menjulurkan baju karena 
sombong (5)) 


-Penjelasan - 

vfc : Karena sombong. 


Abu Hurairah berkata, "Abul Qasim (Nabi) 
bersabda: 'Ketika seorang lelaki berjalan 
dengan mengenakan jubah dan berjalan 
dengan sombong, la akan ditelan (oleh bumi) 
dan ia akan tetap berguncang-guncang 
(di dalam perut bumi) hingga datang hari 
kiamat/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian" (77), Bab: 
Orang yang menjulurkan baju karena 
sombong (5)) 

-.-.Penjelasan. 

lii.: Sarung dan baju; 

iiiS 6 : Rasa kagum seseorang terhadap 
dirinya sendiri, seperti dinyatakan Al- 
Qurthubi, "Memperhatikan diri dengan 
tatapan kesempumaan namun melupakan 
nikmat Allah. Jika perasaan ini disertai 
anggapan merendahkan orang lain, ini 
namanya sombong yang tercela.” 

J: Raja ar-rajulu tarjilan artinya seseorang 
menyisir rambut. 

: Rambutyangterjuntaihinggamenyentuh 
pudak atau lebih bawah lagi, jummah lebih 
banyak dari wafrah. 

: Bergerak-gerak atau terbenam ke 
dalam bumi dengan guncangan kuat dan 
terus terdorong masuk. 


845 












MENANGGALKAN CINCIN EMAS 

HADITS KE-1352 

4&I q&j SjjjA i-jji- - VTof 

uiAll (JU- Jü 2f 

ylj lo wbS' VV 


(HR. Bukhari, Kitab: " Sumpah dan Nadzai " 
(83), Bab: Dihitung sumpah walaupun tidak 
menyatakan bersumpah ( 6 )) 


NABI MEMAKAI CINCIN PERAK 
YANG DIUKIR TULISAN MUHAMMAD 
RASULULLAH 


Abu Hurairah ese meriwayatkan dari Nabi jg 
bahwa beliau melarang dari memakai cincin 
emas. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaian" (77), Bab: 
Cincin Emas (45)) 


HADITS KE-1353 


4)1 4)1 5' w - w«r 

'*-4b õ? lJU> jjJüj 

iij P U-Ql ü» j»?4* 

k ■■ jvs .«ja jp,pi 

p-» 4J c£> 9 Jf-b <Ua3 pjliU Ijlä 

(<»4-uoip- ^UJl JuiS IjüI <wj! 4jJl^ :J\5 

*—*)>■ (j> >—1 -jy j-^b «—jUS” Ar 

(i_Ai^r (J Ob J* 


HADITS KE-1354 


4JJl Jj*-j :Jll tj^£- £jl dooU- — NT*oi 
oJj ^ 5^j 3jj CrS UjU- jÜJaj 4Jk£. 4)1 

- . -12> jj < <■ f - > * * * & jj 

^ 4, ^ 0» Juu £6 pj 

^ JLäJ <£3j J}^ (()uaP Jj JUU |QÜ t 

I ^ • J « 

(4A)1 >U^) 4JL/U J»Jjl jU 

** •»» ^ i 


Ibnu Urnar berkata, "Rasulullah || pernah 
membuat cincin dari perak. Cincin tersebut 
masih berada di tangan beliau. Setelah 
(beliau meninggal), cincin tersebut pindah ke 
tangan Abu Bakar, laiu ke tangan Ümar, dan 
ke tangan Utsman hingga setelah itu Utsman 
menjatuhkannya di sumur Äris. Cincin itu 
bertuliskan Muhammad Rasulullah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Ukiran cincin (50)) 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Nabi j |5 pernah membuat cincin dari emas 
dan menghadapkan mata cincinnya ke 
telapak tangan beliau apabiia beliau 
mengenakannya. Karena itulah, orang-orang 
pun ramai membuat cincin dari emas. Hingga 
suatu ketika beliau duduk di atas mimbar, 
setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya 
beliau bersabda, "Sesungguhnya saya telah 
membuat cincin dari emas dan sungguh. saat 
ini saya tidak akan mengenakannya," maka 
orang-orang pun membuang cincin mereka." 


—..Penjelasan 

3jj • Dan perak. 


HADITS KE-1355 

- -r.c * • - >i. . , m , 

:J13 (4JL& 4)1 {Sžj ^*4l — NVOO 

ulži ui :jvl «cu. fbj *3* 

9 + f *T" i £•" f I? , * ^ ^#• 

•^^1 ^ujLL) UilAJj 

- • . . >'■ ' ,£» ?,? 

4. : J b 


846 






^ jfcjLLl uL 0\ S^UJl ulsT VV 

Anas 25 s berkata, "Nabi pernah membuat 
cincin, laiu beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
kami telah membuat cincin yang kami ukir 
dengan suatu tulisan maka janganlah salah 
seorang dari kalian mengukir seperti itu.' 
Anas melanjutkan, 'Sungguh, saya pernah 
melihat kilatan dari cincin tersebut berada di 
järi manis beliau.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaian" (77), Bab: 
Cincin di järi manis (51)) 


STEMPEL NABI 

HADITS KE-1356 


if sijf j \ jLj äi 

liji£ Vi V (*4^1 

(jlŠ' (4JJI Jj-4j ju£) AJSuö (ZJai UjU- 


j jfjj U v_jL v rajult *_jLS* r <>-^>.1) 

(Ol-M Jl pLJU (JUl Ja! v I<} 


Anas bin Malik berkata, "Nabi sgš menulis surat 
atau bermaksud menulis surat. Laiu dikatakan 
kepada beliau bahwa mereka barulah mau 
membaca tulisan tersebut apabila dibubuhi 
stempel. Nabi 3f§ pun membuat stempel yang 
terbuat dari perak yang tertulis Muhammad 
Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna 
putih (bekas cincin) pada tangan beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Metode 
munawalah dan surat-surat para ahli ilmu ke 
berbagai negeri (7)) 


MEMBUANG CINCIN 


«iift iil Cse'j düU Ji jii - vrov 

fLj &S. ÄI <U)I oS fcjj & 

\ j aü la + i s\ jollil b\ ^ j \j»j» (j jj bi 

üj-y t|jj # 

kUjU- jjuj <uit 4 JJI 

<Üil Lj Aa- v_>L IV r^LUl vjLS^ VV :j (jjUJl KfjiS) 

(«J—« j; 


HADITS KE-1357 
• 'f 


Anas bin Malik sas pernah melihat Rasulullah 
3 ü memakai cincin perak di tangannya selama 
satu hari. Kemudian orang-orang pun ikut 
membuat cincin dari perak dan memakainya, 
laiu Rasulullah membuang cincin tersebut 
dan orang-orang juga ikut membuang cincin 
yang mereka kenakan. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf (77), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abdullah bin 
Maslamah (47)) 


MENDAHULUKAN KÄKI KANAN SAAT 
MEMAKAI SANDAL 

HADITS KE-1358 

•r, j . 5f >• * <j , , . - , 

(Jj-j «<uc- <uj1 Cs?j •jjjä q 1 - vtoa 

«• 

J2S» iSl : j\3 <1)1 

tJllJÜU | J u*Jl3 lilj Lui 


847 



Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian memakai sandal 
hendaknya memulai dengan yang kanan dan 
apabila melepas hendaknya mulai dengan 
yang kiri, supaya yang kanan pertama kali 
mengenakan sandal dan yang terakhir 
melepasnya " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf (77), Bab: 
Melepas sandal yang sebelah kiri (39)) 

HADITS KE-1359 


BOLEH BERBARING SAMBIL 
MELETAKKAN SATU KÄKI 
Dl ATAS KÄKI LAINNYA 

HADITS KE-1360 


Jj Z\ uJJ Qf ^ ^ 

i^L2\ ^ &\ & f&l 

jp 3 

JcjwJLi (J) AahJjl c-»U Ao i^bST A 

(-‘-•j 


<oal 4jiJl o' «*jj> - vro* 

-- is .*?.♦ • i ■» - f - Ci c,- -m °T - 

oJL>lj Jju 3 j :J\5 ^Jlc- 

(j M <_jL l’ :,_J-LUI ijbS" VV 1(3 tSjVivJI A*-^i-t) 


Abdullah binZaid pernah melihat Rasulullah gg 
tidur telentang di masjid sambil menumpukan 
salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalaf (8), Bab: 
Terlentang dan meluruskan käki di masjid 
(85)) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jfä bersabda: "tanganlah salah 
seorang dari kalian berjalan dengan satu 
sandal; hendaknya ia melepas semua atau 
memakai semua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: 
Tidak boleh berjalan dengan menggunakan 
satu sandal (40)) 


LAKI-LAKI DILARANG MEMAKAI 
ZA’FARAN 

HADITS KE-1361 


2)1 j-* igill :J15 «jil - vr-n 

rr r^LUl ulsT vv y *»^>l) 


..Penjelasan- 

Karena berjalan dengan satu sandal 
saja sulit karena dikhawatirkan keseleo, di 
samping itu memperburuk penampilan 
sehingga tidak bagus dipandang orang. 

: Dari kata ihfa', artinya hendaklah 
melepaskan keduanya. 


Anas berkata, "Nabi ^gg melarang seorang 
lelaki memakai minyak za'faran." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiarf' (77), Bab: 
Larangan memakai za’faran (kunyit) bagi 
laki-laki (33)) 

-Penjelasan- 

y*. jS: Mengenakan wewangian za’faran. Az- 
Zamakhsyari menjelaskan, artinya melumuri 
dan mengenakan wewangian za’faran, bukan 
mencelup pakaian dengan za’faran. 








MENYEMIR RAMBUT ATAU JENGGOT 
UNTUK MENYELISIHI YAHUDI DAN 
NASRANI 


MALAIKAT TIDAK AKAN MASUK 
RUMAH YANG ADA ANJING DAN 
GAMBAR 


HADITS KE-1362 


HADITS KE-1363 


<j|: J\l 4&1 (sfcj *jij* 3^ ~ 

* •* “J> 

30 %\ : jll fLj <uL* Äi & ^ 

Üjju+Oi Sl (Jj Liii lj 
^c- jS”i L* i_jVj o* :»LüYl v-jtS* V :j ^>t) 




* j ^ 

4JJI Jj-j C«*Ji :J\J iÄAUs - W\V 

ji-Jj s :jj£ fLj *5* Äi 

^—■ *--l (JU li} wjU Y »Ju w 

(t\.«...Jl (J 4 £sÜ^LUj Jw.T 


Abu Hurairah m berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah ^ bersabda: 'Orang-orang Yahudi 
dan Nasrani tidak menyemir (mewarnai 
rambut atau jenggot), maka selisihilah’ 
(berbedalah dengan) mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi' (60), Bab: 
Tentang Bani lsrail (50)) 

.Penjelasan. 

öJiLaS S : Tidak mengecat uban jenggot 
maupun rambut. 

: Yaitu catlah jenggot dan rambut 
selain dengan wama hitam. An-Nawawi 
memilih mengharamkan mengecat jenggot 
dan rambut dengan wama hitam, namun 
dikecuaiikan bagi mujahid menurut 
kesepakatan ulama. 


1 Yaitu dengan menyemir dengan wama selain Hitam. 
Bahkan, Imam Nawawi memilih pendapat yang 
mengharamkan semir rambut wama hitam. 


Abu Thalhah meriwayatkan, Rasulullah sgj 
bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke 
dalam rumah yang di dalamnya ada anjing 
dan (atau) gambar patung." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan "ämfn" dan para malaikat 
berada di langit (7)) 

.Penjelasan. 

IšapUJi : Yaitu selain malaikat-malaikat 
pencatat amal. 

vSJf : Haram dipeühara. Para malaikat tidak 
masuk rumah yang ada anjingnya, karena 
anjing memakan makanan najis dan baunya 
tidak sedap. 

JsiUS 'YjjJa : Ini namanya menyandarkan kata 
umum kepada kata khusus. An-Nawawi 
menjelaskan, secara zhahir, hukum ini 
berlaku secara umum untuk seluruh anjing 
dan gambar. Para malaikattidakmasukrumah 
yang ada anjing dan gambar-gambarnya 
karena kemutlakan hadits. Terkait adanya 
anjing kecil di rumah Nabi di bawah kasur, 
Nabi gg punya uzur nyata dalam hai ini, yaitu 
beliau tidak tahu. Meski demikian, Jibril tetap 


2 Imam Nawawi berkata, "Hukum haram dalam hadits 
tersebut bersifat umum, yaitu semua jenis anjing dan 
semua jenis gambar. 


849 








tidak mau masuk rumah Nabi $g dengan 
alasan ada anjing kecil di dalam rumah beliau. 


HADITS KE-1364 


st • * • •> • ~ t * * - 

Oi tjl l j£- 9 - \T"\l 

•ia* & j**, £?j <üaj> g**-' •&*’ öi -SD 
CsejX^t J^. štf liii gSjii iii ju^ 
{Lj ÄZ Äi 5*1)1 Äi 
5 * 1)1 oi JSs. ui oi oe» juJ 
£ &; teaSSdl jiJS S: jis jLj *2* äi 

,T,{ >,;o< >, 1 > «, >•» ■; ««> •fiS S, j 

b>9 OUJULä (JJU* JOj ji?:J«0 J15 #j y® 

* «*» 

i,l 9 *" ^ I J t I* I *" £ • • • •*" • J 9J 

4JJl -U**J CJ L43 c4*3 Oü jj £>• 

^ :JI5 ä : jÜl^tiŠJl 4ubl fSf :^jil 

sji } ji :cJi 40 ami S/l tcJjJ (j pjj 

p£=jj»-i JU lj] <_>U Y *jü «_>Uf o^ :j (jgUül 

(*LJI j * f-a! i^ilb Ox"l 


Ketika Busr bin Sa'id dan Ubaidullah Al- 
Khaulani berada di rumah Maimunah ®, istri 
Nabi ^jj, Zaid bin Khalid bercerita kepada 
keduanya bahwa Abu Thalhah menuturkan 
kepadanya bahwa Nabi |gj bersabda, 
"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah 
yang di dalamnya ada gambar." 

Busr berkata, "Suatu ketika, Zaid bin 
Khalid jatuh sakit laiu kami menjenguknya. 
Ternyata, di dalam rumahnya banyak 
gambar-gambar. Aku pun berkata kepada 
Ubaidullah Al-Khaulani, 'Bukankah beliau 
pernah bercerita kepada kita tentang 
masalah gambar?' Ubaidullah berkata, 
'Sungguh, beliau bersabda, 'Kecuali gambar 
(corak warna) pada pakaian.' Bukankah 
kamu pernah mendengarnya?' Aku jawab, 


'Belum.' Dia berkata, 'Ya, beliau pernah 
mengatakannya.'" 3 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Apabila salah seorang diantara kalian 
mengucapkan "ämin" dan para malaikat 
berada di iangit (7)) 

..- - - Penjelasan.-. 

p>3 SiJ : Yaitu ukiran dan motif pada 
pakaian. Jumhur—seperti dinyatakan Imam 
An-Nawawi—mengharamkan memakai 

kain yang ada gambar hewannya, baik baju, 
surban, tirai, dan semacamnya yang tidak 
dianggap sebagai penghinaan. Sementara 
jika dipakai untuk hamparan yang diinjak- 
injak, dibuat bantal dan lainnya yang dihina, 
hukumnya tidak haram. Hanya saja malaikat- 
malaikat rahmat tidak masuk ke rumah 
seperti itu. Dalam hai ini, tidak ada bedanya 
antara gambaran yang berdimensi ataupun 
tidak. 


HADITS KE-1365 

fJŠ :cJ\3 I 4 I& äi (jSfj aÜ$\& lioji- - >riO 
Ji5j jÄ** { yo jJuuj aJiC’ 4JJl 4JJl J 

»\j Ula .jjjUJ V 4 I 3 Jp J. cSjCi 

JlmiI :JUj t^J lC’ 4JJl dJJl <J 

ofe Oj^l^i o^ä iiQpl fji Ulji jollil 

g&Uy jl sll^j Jl&iJ :cJll <äl 


3 Jumhur berpendapat sebagaimana pendapat Imam 
Nawawi bahwa memakai sesuatu yang bergambar hewan, 
baik itu baju, suiban, kain yang dipajang, atau selainnya 
adalah haram. Adapun bila gambar tersebut diinjak di 
lantai, dibuat alas tidur, dibuat bantal, atau selainnya yang 
tidak dipakai maka hukumnya tidak haram, tetapi tetap 
saja membuat malaikat enggan memasuki rumah yang di 
dalamnya ada gambar tersebut. Wallahu A'lam. 


850 







Aisyah berkata, "Rasulullah kembali 
dari bepergian. Waktu itu, aku telah membuat 
pembatas (satir) dari kain yang bergambar 
dalam ruanganku. Ketika Rasulullah ^ 
melihatnya, beliau langsung memotongnya 
sambil bersabda, 'Sesungguhnya orang- 
orang yang paling keras siksanya pada hari 
kiamat adalah orang-orang yang membuat 
sesuatu yang menyamai ciptaan Allah/" 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian saya 
membuatnya menjadi satu bantal atau dua 
bantal." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaiari' (77), Bab: 
Gambar yang diinjak-injak (91)) 

-Penjelasan-- 

flj;: Tirai yang ada gambar dan ukirannya. 

: Bangunan di samping rumah, lubang, 
atau rumah kecil seperti lemari kecil berisi 
barang-barang. 

’&Z : Menariknya. 

: Menyerupai. 

gJSSUy3t SSUL,: Satu atau dua bantal. 


HAD1TS KE-1366 


4)1 jL *pl tÄiilc. - vm 

2%u c/p, 1 

jp fll fLj *1* Äi Äi jpj UTj 

& Jj} Äi Jl ojJI 4)1 jjij U :cüa 
4)1 jül cJiii ilu jjÄj 41* Äi 


:4i5 üpJl .AA ju; U :{Lj 4)1 
Äi äi jpj jtfS lAj^jjj iili iÜ5J<iu 

iillill jig jjaÕM aJJb o\äJ> 1 5i 


f ' .•»? '•» 

•» 

o_yrsu l»~i öjl^cJt v-jlj l* :^ S JI rt : j 4a-^l) 

(»L.jlWj JI»-jJJ *■■■») 

Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan 
bahwa ia telah membeli bantal yang ada 
gambarnya. Ketika Rasulullah melihatnya, 
beliau berdiri di pintu dan tidak masuk ke 
dalam rumah. Maka aku mengerti betapa 
dari wajah beliau tampak ketidaksukaan. 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertobat 
kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dosa 
apa yan telah kuperbuat?" 

Rasulullah ^ pun berkata, "Mengapa bantal 
ini ada di sini?" 

"Aku membelinya untukmu, agar engkau 
dapat duduk dan bersandar di atasnya," 
jawabku. 

Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya 
orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang 
telah kalian ciptakan.'" 

Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya rumah 
yang berisi gambar-gambar tidak akan 
dimasuki oleh malaikat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "JualBeir (34), Bab: Bisnis 
sesuatu yang dilarang untuk dikenakan läki¬ 
läki atau perempuan (40)) 

—.Penjelasan. 

: Bantal kecil. 

liilj; : Ta’ dibuang untuk meringankan, 
aslinya liiljEi 

(JLšJi. U: Makhluk yang kalian gambar seperti 
gambar hewan. 



clil Sj rjvlj fiili U l£-l $ ju; 
i^SdiSiWSjjin 


851 









HADITS KE-1367 


HADITS KE-1369 


i I *.•>, öf > • i.i • - * • - 

aü\ Jj-j o' - vrw 

u \£S\ $ ji£ c^aii jjj 5jii^ jjjüi 

JLsiU. 


(JJ i < «nl l cjI jf> i_jL AA :<_jjLJJI VV :|_j (JJjlidt 

(JUUll 

Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya 
orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang 
telah kalian ciptakan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaicrn" (77), Bab: Siksa 
orang-orang yang menggambar pada hari 
kiamat (89)) 


gi 1 

Jij ’d ii : jii c^J.1 

jt? (^***i*^ OU<i| (ji ui u :Jub 

> "iiri -• l - * 


Tl -*• . j> Su . *• > / 1 f T|, i >■ > 

,jjl JU3 jJjIäsJI £a\ J [) 4*; 

äi cJLl U % S jg-ljfc 


«4^«jji: fLj äi 

j* žti i*"** ? 5^ Jj? jj j., j i T , j 

( J>> AjJuco 4Ji)l jb Ojj^O 

*-• ; Sj-*j> ■? J Su |Jj> i iJjf i-• • . ..j- j »T_ 

teJjA-4 tjij jfjM Vy -'ä £* £*4 urPj 
£JaS õftj C*1 il :JÜ3 44 jlilj 
^ u 4 J 5 $* ^ 

v_j\j VI <_j\sS" ft ijljU-dl A>^».t) 

(liAJj jj. »js»i U, Q[j Lfei 


j • j 


HADITS KE-1368 

--j :Jb ilyuvj) jt 4ÄJl 

* 

o-&i iii oj^ jij äi J-i ^i 
ojjj^ii 40 Ji j$ äi ilt Cil^ 

v_jlip vjU AA ;u -UJ\ <_j\^ VV : j «5jUül 

(äj*Lä}1 {jt 


Abdullah bin Ma$'ud berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah bersabda: 

'Sesungguhnya orang yang paling keras 
siksaannya di hadapan Allah pada hari 
kiamat adalah tukang gambar/" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Pakaiarf ' (77), Bab: Siksa 
orang-orang yang menggambar pada hari 
kiamat (89)) 


Hadits Ibnu Abbas. Said bin Abu Al-Hasan 
berkata: "Aku pernah bersama Ibnu Abbas 
aa ketika datang seorang kepadanya 
seraya berkata, "Wahai Abu Abbas, aku 
adalah seorang yang bermata pencaharian 
membuat lukisan seperti ini." Ibnu Abbas 
lantas berkata, "Aku tidaklah menyampaikan 
kepadamu perkataan melainkan dari apa 
yang pernah aku dengar dari Rasulullah 
$Ü. Beliau bersabda, 'Siapa yang membuat 
gambar lukisan, Allah akan menyiksanya 
hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada 
gambarnya itu. Padahal, sekali-kali dia tidak 
akan bisa mendatangkannya selamanya."' 

Maka orang tersebut sangat ketakutan 
dengan wajah yang pucat pasi laiu berkata, 
"Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak 
bisa meninggalkannya?" Dia (Ibnu Abbas) 
berkata, "Gambarlah pepohonan dan 
sesuatu yang tidak memiliki nyawa." 


852 



(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Belf (34), Bab: 
Menjual gambar-gambar yang tidak 
bernyawa dan hal-hal yang dilarang (104)) 

-..Penjelasan.-.- 

tftc. ui U: Abu Abbas adalah kuniah Abdullah 
binAbbas. 

jijjl : Aslinya #)\ artinya penyakit 
pernafasan dan sesak dada (asma), atau 
maksudnya ia ketakutan, atau membuncit. 

õiSjj: Kata iba, seperti halnya kata ellij adalah 
kata siksa. 


HAD1TS KE-1370 

:J15 £|l tS- VTV* 

jjis ^ g* 

&\ & 4A ijLj cJud, :J\I Jpi 


#3 : jjdlj *£& 
ijLÜJ 

( ;yal' ijöõi t-Aj V >_jb5" VV 


Hadits Abu Hurairah bahwa Abu Zufah 
berkata, "Saya memasuki rumah (milik salah 
seorang) penduduk Madinah bersama Abu 
Hurairah. Laiu dia melihat ke atap rumah ada 
sesuatu yang bergambar. Dia berkata, 'Saya 
mendengar Rasulullah $55 bersabda, 'Dan 
siapakah yang lebih zalim daripada orang- 
orang yang membuat ciptaan seperti halnya 
ciptaan-Ku. Hendaklah mereka membuat 
butiran, atau biji-bijian .'" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Paka/an" (77), Bab: 
Mencopot gambar (90)) 


.Penjelasan. 

jl* fÜeA : Bermaksud. 

$ZŠ jist: Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
persamaan dari sisi pembuatan bentuk saja, 
bukan dari semua sisi. 

j^Ud*: Hendaklah mereka menciptakan. 
iii: Biji gandum. 
iji : Semut. 


MAKRUH MENGALUNGKAN BUSUR 
PANAH Dl LEHER UNTA 


«iie- Üll c$?j ^jUäjS/I liõj- - vrv\ 

4 fLi *3* C $ $ 

& cr-^13 d3*i 

H 6? dii 

cJilSijÄiji Jj ii sžA| i«: 

* » * 

^ J-i L* VT\ rsljA-l <_>b5” 0^ : j iSjlpyll 0 

(J?V' Jbpi j >yf-j 


HADITS KE-1371 
- *X\. .- . f * • - 

• * * " *?t 


Abu Basyir Al-Anshari m pernah bersama 
Rasulullah dalam suatu perjalanan, 
sementara itu orang-orang sedang bermalam 
di tempat mereka. Laiu Rasulullah^mengutus 
seorang utusan agar jangan membiarkan 
pada leher-leher unta seutas tali yang 
digunakan untuk mengikat panah atau seutas 
kalung pun melainkan harus dipotong." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad' (56), Bab: 
Tentang lonceng dan yang semisalnya yang 
di kalungkan pada leher unta (139)) 


4 Maksudnya, jangan menggambar makhtuk bernyawa, 
tetapi gambariah Denda mati seperti pohon, dsb. 


853 









.Penjelasan. 

žsSbj \ : Sesuatu yang diletakkan di leher, 
qallada al-ba’ir artinya memasang tali di 
leher unta untuk dituntun. 

Jj j* : Dari kata watara al-qaus artinya 
memberi tali pada busur panah, bentuk 
jamaknya awtar, sama seperti kata sabab dan 
asbab, artinya tempat anak panah melesak 
dari busur panah. Ibnu Al-Jauzi menyatakan 
seperti dinukil Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Al-Fath- terkait apa yang dimaksud dengan 
tali di sini, ada tiga pendapat. 

Pertama; orang-orang mengalungkan tali 
tertentu pada leher unta agar tidak terkena 
tatapan mata dengki seperti yang mereka 
bilang, mereka kemudian diperintahkan 
untuk memutus tali ini guna memberitahukan 
bahwa tali-tali semacam ini sedikit pun tidak 
menangkal urusan Allah. 

Kedua; larangan mengikat tali pada leher 
hewan agar tidak mencekik si hewan ketika 
lari kencang. Pendapat ini dikuatkan Abu 
Ubaid, ia menyatakan, "Hai itu dilarang 
karena membuat hewan-hewan kesakitan, 
menyesakkan nafas, dan menyuiitkan saat 
makan. Mungkin saja tali ini menyangkut 
pada pohon hingga si hewan tercekik atau 
membuatnya tidak bisa berjalan.” 

Ketiga; mereka mengalungkan lonceng pada 
tali di leher hewan, seperti dituturkan Al- 
Khaththabi, juga seperti ditunjukkan dalam 
judul bab yang disebut Al-Bukhari. 


MEMBERI TANDA PADA HEWAN 


HADITS KE-1372 


UJ : j\5 c ass. 4)1 q&j - ww 

JŽ\ U : J cJü xgL ÕÜj 


Al ? - J Jt, 1, S/ ,{•' s-« * 

4)1 ^31 Aj jJüu ^ Uju!» t>~Ä> 

« Al ^^ •" ° l 

JauÜ jA blä Aj OjjJlS aSj£ 


i ‘Qšü > ’ tr&J 




Anas m mengisahkan, "Ketika Ummu Sulaim 
melahirkan, dia berkata kepadaku, 'Wahai 
Anas, jagalah bayi kecil ini dan jangan sampai 
ia mendapatkan sesuatu (untuk dimakan) 
sehingga besok pagi kita menemui Nabi 
supaya beliau mentahniknya (mengunyahkan 
buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam 
mulut bayi))' 

Keesokan harinya, aku bersamanya menemui 
Nabi. Ketika itu, beliau tengah berada di 
kebun. Beliau mengenakan kain yang ada 
renda sutranya dan tengah membuat tanda 
pada binatang yang diberikan kepada beliau 
di hari penaklukan kota Mekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian" (77), Bab: 
Khamisah hitam (22)) 

—.Penjelasan- 

f \: Istri Abu Thalhah, ibu Anas. 

Iili St*: Apa pun yang masuk ke dalam 
perut di bayi. 

: Hanakadalah mulut bagian dalam-atas 
atau bawah dari ujung dagu. Hannaktu ash- 
shabiyya tähnikan artinya saya mengunyah 
kurma dan semacamnya laiu saya tempelkan 
di dinding-dinding mulut si bayi. 

Iili ü iSt*: Di kebun. 

JJaJ- : baju hitam dengan tanda di kedua 
ujungnya, terbuat dari sutera atau wool, jika 
tidak ada tandanya disebut khamishah. 

: Nisbat kepada Harits, seseorang dari 
Qadha’ah. 


854 








(LJ : Memberi tanda pada unta dengan 
pengecosan agar bisa dibedakan dengan 
yanglain. 


MAKRUHNYA QAZA * 5 


HADITS KE-1373 
* * », ? • 


- \rvr 
* • - 


:jll ÄI <j£j #1 

" iJ" -A " * *7 " 1 ? i., J » 

4 JJ 1 g*a* 

vV Vt ^UJl v bS" VY . j »£,UJi *^t) 


Ibnu Ilmar meriwayatkan bahwa 

Rasulullah H melarang qaza' (mencukur 
sebagian rambut dan membiarkan sebagian 
yang lain)) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pakaian" (77), Bab: 
Qaza', mencukur sebagian dan membiarkan 
sebagian (72)) 


.Penjelasan. 

: Mencukur sebagian rambut anak 
dan membiarkan sebagian lainnya secara 
terpisah-pisah. Demikian penafsiran Nafi' 
dalam hadits AI-Bukhari, Nafi’ menjelaskan, 
"Ketika seseorang mencukur rambu anak 
kecil, laiu membiarkan bagian rambut di 
bagian ini dan itu—ia menunjuk bagian 
ubun-ubun—dan kedua sisi rambut.” 


LARANGAN DUDUK-DUDUK Dl 
PINGGIR JALAN DAN PERINTAH 
MEMBERIKAN JALAN BAGI YANG 
MAU LEWAT 


HADITS K.E-1374 

l • j 

ibi žjisU 4 &* ~ Nrvt 

: jll fLj Äi J* 54JI ^ ila 

& di % V 5 J u :$ül oüjiii £ jyiii3 
jyieJl fSgf ll£ : jll V& OGt 
J^ŽJI Uj :$\l JJ^Jl uü/il 
«j&fjl Ijj .^l J?j iJiP : jll 

1 cf’ cfe 

(l^j Liii <_Aj tr :( JlbH 1 —n: j ^>-^>-1) 


Abu Sa'id Al-Khudri ass meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda, "Danganlah kalian 
duduk-duduk di pinggir jalan." Para shahabat 
bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah 
biasa kami lakukan karena itu menjadi 
majelis tempat kami bercengkrama." 
Beliau bersabda, "3ika kalian tidak mau 
meninggalkan majelis seperti itu maka 
tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka 
bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau 
menjawab, "Menundukkan pandangan, 
menyingkirkan halangan, menjawab 
salam, dan amar makruf (menganjurkan 
kebaikan) serta nahi mungkar (mencegah 
kemungkaran))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Teras rumah dan duduk di sana (22)) 

-Penjelasan.. 

liidu: Kami tidakbisamengesampingkannya. 


5 Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian 
lainnya. 


855 









Jjudi Sfi: Jika kalian bersikeras untuk tetap 
duduk di jalanan. Majlis di sini maksudnya 
duduk. 

_fcä\ JaL : Menundukkan pandangan dari 
sesuatu yang haram untuk dilihat. 

JSj : Menahan diri untuk menyakiti 
orang lain, tidak mengejek, menggunjing, 
atau yang lain. 

fStllt ijj : Menjawab salam orang yang 
melintas. 


LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT, 
MENATO, MENCUKUR ALIS, DAN 
MERENGGANGKAN GIGI 


HADITS KE-1375 


ol^al cJUj :cJ\J <*l**ul - WVo 

õ| äi u; :cJüä 

Oyall 

zL?\$\ Äi ^ : jül ^ jJjf 

(äJ^II uL A® i^LUl uj\^” VA 


Asma' berkata, "Seorang wanita bertanya 
kepada Nabi jgij, *Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya putriku menderita penyakit 
gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, 
sementara saya hendak menikahkannya, 
apakah saya boleh menyambung 
rambutnya?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ’ 
Allah melaknat orang yang menyambung 
rambutnya dan yang minta disambung."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Menyambung rambut (85)) 


-penjelasan.. 

tCd -\: Bisul-bisul merah yang bermunculan 
di badan secara terpisah, semacam cacar. 

: Aslinya nun dirubah mim laiu 
dimasukkan ke huruf berikutnya, berasal dari 
kata artinya rambut rontok. 

Ci : yaitu bolehkah aku menyambung 
rambutnya dengan rambut lain. 

: Wanita yang menyambung sendiri 
rambumya atau menyambung rambut 
wanita lain. 

: Wanita yang rambumya disambung. 


HADITS KE-1376 

jlilVl & l\y>\ 5' ~ VTV\ 

^ii ji ^\yj& &£ <\&\ c^jj 

Ol :cJUj ä õjfti fJuj Äi 

ä A Ü grf tejj 

o^jiii j*) 

Y i_jL M *W : j (jjjknJl 

(š 


Aisyah meriwayatkan bahwa seorang wanita 
Anshar menikahkan anak perempuannya, laiu 
rambut anak itu rontok. Maka wanita itu pun 
segera mendatangi Nabi ^ dan mengadukan 
hai itu. la berkata, "Suaminya menyuruh saya 
untuk menyambung rambutnya." Beliau pun 
bersabda, "3angan! Sesungguhnya Allah 
telah melaknat Al-Muwashilat (para wanita 
yang menyambung rambutnya))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikaff (67), Bab: 
Seorang istri tidak boleh mentaati suami 
dalam kemaksiatan (94)) 


856 







.Penjelasan - - -. 

üLi-j: Rambut rontok dari akar-akarnya. 


HADITS KE-1377 

jj : J äi ~ 'WV 

.oUjšjiig <oUi$i äi 
££ äi jte. otglä oi4^!3 

i-i"; itr 

<o*btd Ojjuu *1 V41 Jub iX*»\ Jj {ja viu J 

:Jvil ,a!f ^L; ä :cJÜl 

äi äi jjlj 55 I jj jljfa j^Uj 

U ofjl JJI :ÕJÜl äi oUS' ^Ja JJj fLj 
jü -JvSS jj£ U oJfj Ui g£jlll £3 

jl^=*V5T Uj) ol^3 UI AjJjU^ jJü td-JlJi ouS' 
:cJ\i (l^JÜ 4JL£ ^=»4-> Uj <^.Xä3 

dlü? ^jl $ :cJli aa£ JÖ Jj £$ : jli j? 

ÕjSii c4aa! «^ill :J\J iljiiL' 

^ •#« 

u cõi^ Jj : Jul Uxä I^S^U- j ^11 

U- 

Ly oU t:S jj-. ^ obS” (jyliiJl 4j>y*.l) 

(y jÄi Jj-y)l p£=»U t 


Abdullah bin Mas'ud berkata, "Semoga 
Allah melaknati Al-Wasyimat (wanita yang 
menato), Al-Mutawatasyimat (wanita yang 
meminta untuk ditato), Al-Mutanammishat 
(wanita yang mencukur alisnya), serta Al- 
Mutafailijat (merenggangkan gigi) untuk 
keindahan, yang mereka mengubah-ubah 
ciptaan Allah." 

Kemudian ungkapan itu sampai kepada 
salah seorang wanita dari Bani Äsad 


yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Laiu 
wanita itu pun datang dan berkata, "Telah 
sampai kepadaku berita bahwa engkau 
telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah 
berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat 
mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah 
SÜ dan mereka yang terdapat di dalam 
Kitabullah?" Kemudian wanita itu berkata, 
"Sungguh, aku telah membaca di antara 
kedua lembarannya, namun di dalamnya aku 
tidaklah mendapati apa yang telah engkau 
katakan." 

Abdullah menjelaskan, "Sekiranya engkau 
membacanya secara keseluruhan, niscaya 
engkau akan menemukannya. Bukankah 
Allah telah berfirman, ' Apa yang dibawa 
Rasul untuk kalian maka ambillah, sedangkan 
apa yang dilarangnya maka tingalkanlah. 1 " 
(Al-Hasyr: 7)) Wanita itu menjawab, "Ya, 
benar." 

Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya 
beliau telah melarang hai itu." Wanita itu 
kembali berkata, "Tetapi, aku menduga kuat 
bahwa istrimu sendiri melakukan hai itu." 
Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, 
pergilah dan lihatlah." Laiu wanita itu pun 
pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak 
meraih kebenaran dugaannya sedikit pun. 
Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya 
istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan 
mencampurinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Täisil" (65), Surat: Al 
Hasy (59) Bab: Apa yang datang dari Rasul 
kepada kalian maka ambillah (4)) 

-...Penjelasan.. 

olliljj' : Jamak Siil} artinya wanita yang 
menato, yaitu menancapkan sesuatu ke 
dalam kulit misalkan dengan jarum hingga 
darah keluar, setelah itu disisipkan sesuatu 
seperti calak hingga warna kulit menghijau. 

olLiyiJlj : Jamak Zltiji yaitu wanita yang 
menanto. Menanato haram hukumnya bagi 


857 








si pelaku (orang yang menato) dan yang 
ditato secara suka rela, bagian tubuh yang 
ditato menjadi najis yang wajib dihilangkan 
dengan pengobatan jika bisa. 

o Uugj fr : Jamak LzZsi, yaitu wanita yang 
meminta agar bulu di wajahnya dihilangkan 
baik dengan cara dicabuti atau dengan cara 
lain. Perbuatan ini haram hukumnya, kecuali 
jika ada jenggot atau kurnis yang tumbuh 
pada wanita. Saat itu tidak terlarang untuk 
dicabut, bahkan dianjurkan. 

otsJusiilj : Jamak yaitu wanita yang 
merenggangkan gigi dengan kikir agar terlihat 
mudah padahal sudah tua. 

jüJj : Untuk memperindah, karena cara 
seperti ini mengandung unsur pemalsuan. 

jU. ol^üll: Alasan kenapa wanita-wanita 
seperti itu wajib dilaknat. Laknat ini tetap 
melekat pada orang yang menato, mencabut 
bulu pada wajah, dan merenggangkan gigi. 

dSj dS : Maksudnya wanita-wanita yang 
menanto dan seterusnya. 

ii' üji jij: Kalimat ini dihubungkan pada 
kalimat (jSü ji), maksudnya kenapa aku tidak 
melaknat orang yang terlaknat dalam kitab 
Allah, karena di dalam kitab Allah disebutkan 
untuk meninggalkan apa yang dilarang Rasul, 
berdasarkan firman Allah ess, “Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ." 
(Al-Hasyr: 7). 

cw ^: Dua cover mushaf. 

oiij jJJ oii' õjj: Dengan menyebut ya’ 
pada dan ojij, ya’ ini disebut untuk 
memantapkan kasrah pada ta’ sebelumnya, 
sementara lam pada kata sebagai qasam 
(sumpah), dan lam pada kata xsi sebagai 
jawab sumpah, menggantikan posisi jawab 
syarat. 

: Istrinya, dia adalah Zainab binti 
Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. 

Ušüli U: Tidak menemani kami. 


HAD1TS KE-1378 


n» .O»* > ? 0 S*" . <" > > • <• 

Juf" JLjL* ŠJ>) - VTVA 

J f ♦ 2- . -> + + # 5ti • *" 0 1 

jLjLw <Üj \xa 

J^CoCTj jXÜt JjUiÄ jUJI Jp 

jfcžsijUlfr AJLuIil JÄI b : JIaS ^(JJü 


• " “L*" + •?•* >i.. ? ^ . 5n > 1 ^ 

aJw J j <uL& 4jjl 


Iäj£i 


t J jto. ui, oi ui^* V :j 


Hadits Mu’awiyah. Humaid bin Abdurrahman 
pernah mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan pada tahun haji (akhir masa 
pemerintahannya) berdiri di atas mimbar 
sambil memegang jambul rambut yang 
diambil dari tangan pengawalnya. la berkata, 
"Wahai penduduk Madinah, mana ulama 
kalian? Aku mendengar Nabi jg melarang 
hai semacam ini dan beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Bani Israil binasa karena para 
wanita mereka melakukan ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abul Yaman 
(54)) 


..Penjelasan.-. 

JJ. ^ iiJ: Sepotong rambut di ubun-ubun. 

: Bentuk tunggalnya yaitu para 
penjaga. 


858 






LARANGAN M EMA KAI PAKAIAN 
UNTUK MENIPU DAN MENAMPAKKAN 
KEPUASAN TERHADAP SESUATU 
PADAHAL IA TIDAK DIBERI 


HADITS KE-1379 

G :cJll t&\ 5i wUif - \TV\ 

oic^ ^ 401 ä 

4ji JÜ3 tsijj 

& fj Uj ffir.ii : fLj iii 


• i 


|J V~j »—Aj <-jk5” Xt : j *j>-^1) 

(•yJall ( jj> (jfcj \>j 


Hadits Asma'. Seorang wanita bertanya, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
memiliki madu (istri lain dari suaminya), 
karena itu apakah aku akan mendapat dosa 
bila aku menampak-nampakkan kepuasan 
dari suamiku dengan suatu hai yang tak 
diberikannya kepadaku?" Maka Rasulullah 
bersabda, "Seorang yang menampakkan 
kepuasan dengan sesuatu yang tidak 
diberikan kepadanya adalah seperti halnya 
seorang yang memakai pakaian kepalsuan." 

(HR. Bukhari, Kitdb: “Nikah" (67), Bab: 
Memamerkan sesuatu yang sebenarnya 
tidak ada dan larangan orang yang miskin 
untuk sombong (106)) 

..Penjelasan.. 

Jüe llj £Iü3i : Az-Zamakhsyari 
menjelaskan dalam Al-Fä'iq, mutasyabbi’ 
memiliki dua makna. Pertama; orang yang 
memaksa diri makan secara berlebihan 
melebihi rasa kenyang hingga perut terisi 
penuh. Kedua; menampakkan diri seakan 
kenyang padahal tidak. Makna kedua ini 
digunakan secara majaz untuk orang yang 


menampakkan suatu keutamaan yang tidak ia 
miliki dan ia tidak patut memiliki keutamaan 
tersebut. 

Orang seperti ini diserupakan seperti orang 
yang mengenakan dua pakaian paisu, yaitu 
menipu orang lain dengan mengenakan 
pakaian orang-orang zuhud dan orang-orang 
hidup sengsara karena pamer. 

Dua pakaian disandarkan pada kebohongan 
karena kedua pakaian tersebut dikenakan 
dengan tujuan berbohong. Artinya, kedua 
pakaian ini dikhususkan untuk kebohongan 
yang membenarkan kenapa keduanya 
disandarkan pada kebohongan tersebut. 
Atau yang dimaksud adalah orang yang 
mengenakan pakaian tersebut laksana orang 
yang mengenakan dua pakaian kebohongan, 
salah satunya ia gunakan sebagai baju, dan 
satunya lagi ia gunakan sebagai sarung. 

Al-Qasthalani menukil dari As-Safsani, ia 
berkata, “Maksudnya, seseorang mengenakan 
dua pakaian titipan atau pinjaman dimana 
orang-orang mengira kedua pakaian tersebut 
miliknya. Pemakaian kedua baju ini tidak 
berlangsung lama, sehingga kebohongannya 
tersingkap. Maksudnya adalah melarang 
seorang wanita melakukan hai semacam 
itu karena dikhawatirkan menimbulkan 
kerusakan antara suami dan madunya, 
sehingga memicu kebencian di antara 
keduanya.” 


859 







BAB 40 
ADAB 


LARANGAN jULUKAN ABU QASIM 
DAN NAMA-NAMA YANG 
DISUNAHKAN 


HADITS KE-1380: 

*•- Ai ^^ '? •? * 


: jlS «iU iul ^1 do-xS- -WA‘ 

4JJl AjJl cJbJli U ( frJ£lU 

Vj «^U:jll OU*? jj :JIÜ *3* 

gT-g-n IftlHžsJ 

i3 ^ ijli tA vjI^ fl -(3 ijpjUül 


-Penjelasan- 

: Muhammad dan Ahmad. 

^=» : Abu Qasim. Perintah dan larangan 
ini bukan untuk wajib dan haram. Malik 
membolehkannya secara mutlak, larangan 
ini hanya berlaku di masa Nabi ^ untuk 
menghindari ketidakjelasan si penyandang 
nama dan kuniah tersebut, kemudian 
setelah itu larangan ini hapus. Sejumlah 
salaf menyatakan, larangan ini khusus 
untuk orang yang bernama Muhammad dan 
Ahmad berdasarkan hadits yang melarang 
menyatukan nama dan kuniah beliau sgj. 


Anas m berkata, "Ada seorang lelaki di Baqi' 
yang memanggil, *Wahai Abu Al-Qasim.' Laiu 
Nabi jg menoleh kepada orang itu laiu dia 
berkata, 'Bukan engkau yang aku panggil.' 
Maka Nabi gš bersabda, “Pakailah namaku 
dan jangan kalian pakai kuniyahku. 1 " 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bei!' (34), Bab: 
Tentang pasar (49)) 


1 Perintah dan larangan dalam hadits tersebut bukanlah 
untuk mewajibkan atau mengharamkan. Imam Malik 
bahkan telah membolehkannya secara mutlak. Sebab, 
larangan itu hanya pada zaman Nabi jg saja, dikarenakan 
adanya kesamaan. Kemudian larangan itu dinasakh 
karena sudah tidak ada kesamaan. Sekelompok salaf 
berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan khusus 
buat orang yang mempunyai nama Muhammad atau 
Ahmad. Karena adanya hadits yang melarang seseorang 
punya nama sekaligus julukan yang sama dengan nama 
dan julukan Nabi Muhammad 


HADITS K.E-1381: 


&\ -Ujt iji j»\Z* -VfW 

cJiil iL jIJ : jvi 

.lIU auli % ^üii de \Jtfi 
ii ii : jUS jdij aIa &\ & jS 

S oJio «f-,ü 5 i £yL:.l fä, ^ 

tf}\ JÜ3 liu elUIi Stj *p-ü5l d IŽLAJ 

l£. .jU&l : fLj Äi Ji 

{LaI d dis. % .^u 


861 






Jliü Jjt I—j\j V ®V ’(_3 

(o_->• ^ii õV* 


Jj ,C-Sll t_Aj \*o ivjjSlI 4-»lsS" VA : j A>-ji-l) 


Dabir bin Abdullah Al-Anshari berkata, "Ada 
seorang dari kami dikaruniai anak, laiu dia 
berkehendak memberi nama anaknya Al- 
Oasim. Mendengar hai itu, orang-orang 
Anshar lantas berkata, 'Kami tidak akan 
memanggil kamu dengan julukan Abu Qasim 
dan tidak akan memuliakan kamu dengan itu 
sekejap pun.' 

Kemudian orang itu menemui Nabi jg untuk 
mengadukannya, 'Wahai Rasulullah, aku 
dikaruniai seorang anak kemudian aku 
memberinya nama Al-Qasim. Namun, orang- 
orang Anshar berkata bahwa mereka tidak 
akan memanggil saya dengan julukan Abu 
Al-Qasim dan tidak akan memuliakan saya 
dengan itu sekejap pun.' 

Maka, Nabi bersabda, 'Apa yang 
dilakukan kaum Anshar benar. Berilah nama 
dengan namaku, tapi jangan memberi 
julukan dengan julukanku karena aku adalah 
Qasim (orang yang membagi-bagi))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Makasesungguhnya 
untuk Allah adalah seperlima" (7)) 

.Penjelasan. 

Cc. ilLUÜ H : Kami tidak memuliakanmu dan 
kami tidak bahagia karena hai itu. 


HADITS KE-1382: 


jJj :JÜ 4JJi pii - \TA? 

Sl :LJlÄ3 c^miÜÜI «Lmm3 

p> : jul m ^ && Vs 4 


3abir m berkata, "Seorang lelaki di antara 
kami ada yang memiliki anak, kemudian dia 
memberi nama Al-Qasim. Maka kami berkata, 
'Kami tidak akan menjuluki kamu dengan Abu 
Qasim dan kami tidak akan memuliakannya.' 
Laiu orang tersebut memberitahukan kepada 
Nabi Maka beliau bersabda, 'Berilah 
nama Abdurrahman kepada anakmu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Nama- 
nama yang paling dicintai oleh Allah 'Azza 
Wq/a/a (105)) 


..Penjelasan. 

fctj? % : Kami tidak memuliakanmu dengan 
sebenamya. 


HADITS KE-1383: 

«•» 

.j# i y * * # j • 

i n“ 11 “ . 


ji\ jü : Jlä - \rA\“ 

\j&ä % \jL :jUuj &\ & 

<£rs, 

4!)! ^*0 (-jL t* : j 4 >-j>-t) 

((J-jaJc 


Abu Hurairah m berkata bahwa Abu 
Qasim bersabda: "Berilah nama dengan 
namaku dan jangan kalian menjuluki dengan 
julukanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Gelar Nabi ^ (20)) 


862 









MENGCANTI NAMA YANG BURUK 
MENJADI BAIK 

HADITS KE-1384: 


0-1 0' *•jJ> - im 


^9 4 }}\ JJ-uj ^0*3 J/p tõjj 

OüjfLjd^äl 

Jl '■r’L VA i—»t5” VA t£)\jyJt A»^»-i) 

(o ^M>t - 


Abu Hurairah menjelaskan bahwa nama 
asli Zainab adalah Barrah. Maka, dikatakan 
kepadanya, "Apakah kamu hendak 
menyucikan dirinya?" Setelah itu, Rasulullah 
M menamainya Zainab. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Mengubah nama dengan nama yang lebih 
baik dari sebelumnya (108)) 


.Penjelasan. 

CZ 5 : Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. 

Iili: Š $: Karena kata barrah berasal dari kata 
birr (kebajikan). 


LARANGAN NAMA RAJA Dl RAJA 


HADITS KE-1385: 

äi Xi *$111 jll :JVl SjjjA $ dõji- - VPAo 

••J» 

jlJÄl £il :jdij dii 

ÄÄl eUL 

Xft *L^|1 j^jul *—j\j Wt II—oS/l ull^ VA t ijljlAJI ^b^>l) 

(<iii 


Abu Hurairah berkata bahwa Nabi jg 
bersabda, "Sehina-hinanya nama di sisi 


Allah adalah seseorang yang bernama 
Malikil Amalak (Raja Diraja atau Syahan 
Syah, raja segala raja))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Nama- 
nama yang paling Dibenci oleh Allah (114)) 

..Penjelasan.. 

: Lebih hina. 


MENTAHNIK BAYI SAAT LAHIR 
DAN MENAMAINYA DENGAN NAMA 
ABDULLAH, IBRAHIM, DAN NAMA NABI 
LAINNYA 


HADITS KE-1386: 


ilfr äi dUU # JZ\ dõji- - irAi 

•fcJfi jtf fcfi iste, Jh £| $ :j\l 

U :JV5 Cl1 i^iJl jj* 

Coyb U jJ> :|»JUi j>l cJ\Š ?,jjl 

^Jj3 Cli õlil jU .tliJül dl 
(jl Aitü jjl 03 t^ä)! jlj :cJÜ 

^>1 :jul ,aij d£ äi Ji äi 
cdjl ii>; jtfw : jü jÄ :jvS ?aii 

aj jjs ji iilil jjf £ jl3 .C&A 
»A>li tol^d aO cJu^Vj j|j| *glJl aj (Jll ^§| 
f:$2, iÜI: JÜ3 jllj di äi Ji ^231 

j»Ii3 di& 4JJl Jõ ^1)1 liiÄj-li <oipj |Lxj 

. ^ 11 • .* i *"*7 *" «" *• •• • ? ^ | i"’ ^ •j —*• 

i^mi <J <J IjJUUjtd (A*3 ^ c^juOoJ 

i i «•»•*" 5 ^ 3 ^ 

4JJI JmX' (Aj OdL>-jj 

•IaS» ^l^Ll 4»fcj.o lajij \ :^4 a4a)I v^ ; j ^>y>l) 

(^r^J Ö*i (jA J lji 


863 









Anas bin Malik m berkata, "Anak Abu 
Thalhah sedang sakit. Ketika Abu Thalhah 
pergi, anaknya meninggal. Saat datang, 
Abu Thalhah bertanya, 'Bagaimana keadaan 
anakku?' Ummu Sulaim menjawab, 'Dia lebih 
tenang dari sebelumnya/ Ummu Sulaim 
kemudian menyuguhkan makan malam dan 
Abu Thalhah pun makan malam kemudian 
bersetubuh dengannya. 

Seusai (jimak), Ummu Sulaim berkata, 
'Anakmu telah dikuburkan.' Maka keesokan 
paginya, Abu Thalhah menghadap Rasulullah 
dan mengabarkan kejadian tersebut. 
Beliau bertanya, 'Kaiian tädi malam menjadi 
pengantin ?' 2 Abu Thalhah menjawab, 'Ya.' 
Beliau pun berdoa, 'Ya Allah, berkahitah 
keduanya.' 

Setelah berbulan-bulan berselang, Ummu 
Sulaim melahirkan seorang anak laiu Abu 
Thalhah berkata kepadaku, 'tagala h ia 
hingga engkau bawa ke hadapan Nabi £g.'" 

Anas kemudian membawa bayi tersebut 
kepada Nabi dan Ummu Sulaim 
membekalinyadengan beberapa kurma. Nabi 
kemudian menggendong bayi Abu Thalhah 
laiu bertanya, 'Apakah ia (Anas) membawa 
sesuatu?' Para shahabat menjawab, 'Ya, 
beberapa butir kurma.' Nabi kemudian 
mengambil kurma dan mengunyahnya, 
lantas beliau ambil kunyahan dari mulutnya 
dan memasukkannya ke dalam mulut sang 
bayi. Baru setelah itu memberinya nama 
Abdullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Aqiqah " (71), Bab: 
Memberi nama anak dan mentahniknya (1)) 

--Penjelasan- 

C& U 5 a : FVil tafdhil dari sukun (tenang), 

maksudnya sudah tenang karena sudah 
meninggal dunia. Abu Thalhah mengira yang 


2 Maksudnya adalah kiasan yang bermakna berhubungan 
badan. 


dimaksud istrinya adalah anaknya sudah 
sembuh. 

viil : Menggauli istrinya. 
jlj : Dari kata muwarah, artinya mereka 
mengubur anak tersebut. 

ildll : Istifham (pertanyaan) tanpa 

menyebut kata tanya, kata-kata ini berasal 
dari kalimat a'rasa ar-rajulu artinya seorang 
lelaki menggauli istrinya, maksudnya di sini 
berhubungan badan. Berhubungan badan 
disebut Vras (menyelenggarakan pesta 
pemikahan), karena termasuk salah satu 
kaitannya. 


HAD1TS KE-1387: 

• * - 


j}j :Jlä _ WhV 

m & «fü j. 

% tSj išM, <ju*ös 

õljkfr Jjl_jll > <_jl ' iSijSJI 0 


Abu Musa ass berkata, "Anak laki-lakiku lahir 
kemudian aku membawanya kepada Nabi 
šg. Beliau laiu memberinya nama Ibrahim. 
Beliau juga menyuapinya dengan kunyahan 
kurma dan mendoakannya agar diberkahi, 
setelah itu menyerahkannya kepadaku." 
Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Aqiqah" (71), Bab: 
Memberi nama anak dan mentahniknya (1)) 


HADITS KE'1388: 


cJ t\£s. &\ c$e'j - VTAA 

:cJ\3 


864 






HADITS K.E-1389: 


äi > \''.ä ä' S u j •cil 

t£WU 4j-0j3 IjLju CJjij uUjxJI CmJIŠ 

" \' ' äi • - .• »*• * „? •112 - S»i > »sf 

Lr*i. ** p* di*s**j* m tep' % c ^' 

>3 jj?6ö *&&SZp «vjüuS 

* ž**. ** Cx ®T ^ ji».| ? -* i J I • P + P° PC t +> 

Ou> |»J 4 A)i 4ÜJ? ÕO 

'41 >Jr jj' 5$ 3£ 'J >6S ?Š *j^ 

p&»M 

<_->Vj l# jLaj^l <_jVsS" ■vr :j 

(äjl>jJl! J} toL>w?^j pl—^ aJlp <d)1 


Ketika Asma' ® sedang mengandung 
Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku 
keluarmenujuMadinahsaatusiakandunganku 
memasuki usia yang sudah sempurna. Aku 
singgah di Quba' laiu melahirkan di sana. 
Kemudian aku membawa bayiku ke hadapan 
Nabi dan kuletakkan di buaiannya. 
Beliau lantas meminta sebutir kurma dan 
mengunyahnya, kemudian meludahkannya 
ke mulut bayiku sehingga yang pertama kali 
masuk ke rongga mulutnya adalah air ludah 
Rasulullah jg. Kemudian beliau mentahniknya 
dengan kurma (memasukkan kunyahan 
kurma ke bagian depan tenggorokan 
sebelah atas) laiu mendoakan keberkahan 
kepadanya. Dialah anak yang pertama kali 
lahir dalam Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Hijrah Nabi £jš dan 
para sahabatnya ke Madinah (45)) 

..Penjelasan. 

jUi: Menyempurnakan masa kehamilan pada 
umumnya, yaitu selama sembilan bulan. 

a$Z üjy : Mengucapkan, "Semoga 
Allah memberkahimu, semoga Allah 
memberkahinya.” 

li j)j: Yaitu di Madinah. 


.•>!, ' s • - o , • - > • „ 

jXmJu Q\ :J\3 Jju*i Qi - \TW 

Ctt? 4A& 4i\ (jl xS»\ £jl 

l^Jl9 XwiI j»\j « jj?t3 ^ 4jutfji <jtfj 

*jp\ 

4jjl fež}\ jjhi £yA «4IjU xZm\ jjl 

r^\ £\ :jül n jdlj ^ 

U : jl! «-Ui! jj^j C itöS :X^\ jil jül 
cjõijl O i&Jj S:jtf JV* :jü 

.. *-*u • *" •" 
jJmJI 

Jl <—*b VA usSlt <—AsS” VA :j A^-^\) 

(O ^..>1 


Sahl bin Sa'd berkata, "Al-Mundzir bin Abu 
Usaid dibawa ke hadapan Nabi ketika ia 
baru dilahirkan. Beliau meletakkan bayi itu 
di pangkuannya, sementara itu Abu Usaid 
duduk di dekat beliau. Tampaknya perhatian 
Nabi tertuju penuh kepada sesuatu yang 
berada di hadapannya. Melihat hai itu. Abu 
Usaid menyuruh seorang untuk mengangkat 
anaknya dari atas paha Nabi ^ dan 
memindahkannya. 

Ketika Nabi selesai dari urusannya, beliau 
bertanya, 'Mana bayi itu? Abu Usaid 
menjawab, 'Kami telah memulangkannya, 
wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Siapa 
namanya? Abu Usaid menjawab, 'Fulan.' Laiu 
beliau bersabda, 'Tidak, namanya adalah Al- 
Mundzir.' 

Dengan demikian, beliau telah memberinya 
nama Al-Mundzir pada hari itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " AdakT (78), Bab: 
Merubah nama dengan nama yang lebih 
baik dari sebelumnya (108)) 


865 






.-.Penjelasan. 

l«Jj: Sibuk dengan sesuatu. 

J&ll : Pola istafala dari kata afaqa, artinya 
kembali pada kondisi semula setelah dibiarkan 
sesaat untuk keperluan lain, beliau sadar 
kembali dan tidak melihat si bayi tersebut. 

: Sudah kami bawa pulang ke rumah. 

jõilll : Karena optimis saat besar nanti 
si bayi memiliki ilmu untuk ia gunakan 
mengingatkan orang-orang. Demikian 
penjelasan Ad-Dawudi. Senada dengan 
pemyataan Ath-Thibi, "Sepertinya Nabi 
Ü merasa optimis pada bayi tersebut dan 
mengisyaratkan makna mendalami agama 
dalam firman-Nya, " Mengapa sebagian dari 
setiap golongan di antava mereka tidak pergi 
untuk memperdalam pengetahuan agama 
mereka dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka teläh 
kembali, agar mereka dapat menjaga 
dirinya." (At-Taubah: 122). 


HADITS KE-1390: 










jji y jiL ^1 ^ «ul>- jJStj 


u t jUi Ci ii :ji3 fij5 % CfS) 

JJ <_jL \\? iijiSll ^bS" VA :J 

(J»irll Jjj J 


Anas berkata, "Nabi sg adalah sosok yang 
paling mulia akhlaknya. Aku memiliki 
saudara yang bernama Abu Umair (kala itu 
ia häbis disapih)) Dan apabila beliau datang 
maka beliau akan bertanya, 'Hai Abu Umair, 
bagaimana kabar Nughair (burung pipitnya)) 
Abu Umair memang senang bermain 
dengannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Memberi kuniyah anak padahal belum 
mepunyai anak (112)) 

..-.Penjelasan-- 

{Jias : Disapih. jUill: Bentuk tashghirdzn kata 
naghar, artinya burung kecil dengan paruh 
berwarna merah, jamaknya nughran. 


MEMINTA IZIN MASUK RUMAH 


HADITS KE-1391: 

.. j t.s s •<? , .. f > • , 

ÜŠ f ii ‘jtäiVl (jJl? y jjj- 
o*ja fil jp cJiki: j\iS 

J ! •* * a > < i A «"l | *11 i i • «» « 

Co^wwi :CJJ U :JU-9 

4H 4ii jfe jižj fii &S 

. • «** ^ ^ a a ««* J«* PjK* «** . . t ^ 

Sl 5ij5 pj.üüü õiO iii 

• i * f -- s - *T - Ä - • 2? 

Jt^l p&slA) AJlC- ajji^ :JU3 

4)i\j y Q\ JU! ? 3Ü ^gili 

ij»pUI JjuöI C-J^3 S/l dlii j»jij S( 

diii J li j|| ji O^A»-td (Ajus C»LÜ 


jjL-jJI <->L \r ^.bS" Y^ :j ^UJl *>->S.i) 

(ibb 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya pernah 
berada di salah satu majelis orang-orang 
Anshar. Tiba-tiba, Abu Musa datang dalam 
keadaan kalut. la mengisahkan, 'Aku (tädi) 
meminta izin kepada Ümar hingga tiga kali, 
namun ia tidak memberiku izin maka aku 
hendak kembali pulang. Laiu Ümar bertanya, 
'Apa yang membuatmu kembali pulang?' 


866 









Kujawab, 'Aku (tädi) meminta izin hingga tiga 
kali, namun aku tidak diberi izin maka aku 
hendak kembali pulang, karena Rasulullah 
M bersabda, 'Apabila salah seorang dari 
kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, 
hendaknya ia kembali pulang.' Maka Ümar 
pun berkata, 'Demi Allah, sungguh kamu 
harus memberiku satu bukti yang jelas."' 

Abu Musa bertanya, 'Apakah di antara 
kalian ada yang pernah mendengarnya 
dari Nabi H?' Laiu Ubay bin Ka'ab berkata 
(kepada Abu Musa), 'Demi Allah, tidaklah 
ada orang yang akan bersamamu melainkan 
orang yang paling muda di antara mereka.' 
Pada saat itu, akulah (Abu Sa'id Al-Khudri) 
orang yang paling muda. Laiu aku pergi 
bersamanya menemui Ümar dan aku pun 
memberitahukan kepada Ümar bahwa Nabi 
ig memang benar pernah bersabda seperti 
itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Mengucapkan salam dan meminta izin 
sebanyak tiga kali (13)) 

.Penjelasan- 

( 5 -y Jjf: Abdullah bin Qais Al-As/ari. 

: Dza'arahu artinya membuatnya takut, 
kata ini mengikuti bab kata qatha'a, kata dza'r 
mengikuti pola kata 'udzr. 

: Meluruskan apa yang engkau 
riwayatkan. 


ORANG YANG MENGETUK PINTU 
KETI KA DITANYA TIDAK BOLEH 
HANYA MENJAWAB, “SAYA” 


HAD1TS KE-1392: 

t t.s > • - 


| |1 M / ® ^ Jl* - . i • j* | ® ^ 

1 :Jl3 uU* 4)i\ ji\>- tioJ#- - \T\K 

oj jp 4 ^ 


:JIÜ .151 :cJJÜ ? b £ :JÜi .ÕÜI cJSaj 

* * 

tli Jli bj oL W 4^>l) 

(ui JU» 


3abir bin Abdullah lg berkata, "Aku menemui 
Nabi untuk mengurus utang ayahku. Saat 
aku mengetuk pintu rumah Nabi, beliau 
bertanya, "Siapakah itu?" Aku menjawab, 
"Saya." Beliau lantas bersabda, "Saya, 
sayai" Seolah-olah beliau membencinya. 3 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Apabila ditanya "siapa itu?" dijawab: "saya" 
(17)) 

-Penjelasan---.— 

Uijf : Nabi jgjj tidak menyukai jawaban 
tersebut karena tidak memberitahukan apa 
yang ditanyakan, karena Nabi jgš ingin tahu 
siapa yang mengetuk pintu setelah beliau 
tahu ada seseorang yang mengetuk pintu, laiu 
orang yang datang bertamu memberitahukan 
bahwa ia adalah orang yang mengetuk 
pintu. Jawaban ini tidak memberitahukan 
pertanyaan yang dimaksudkan. 


LARANGAN ME LI HAT KE DALAM 
RUMAH ORANG LAIN 


HAD1TS KE-1393: 


Z | J ^ C J , » 8 ^ ^ j * 4* 

ü' Mi “ \TW 

jJj m jii &õ -&.M 
STj i3» <Üt; «, iuš gg jii 


• ) « 


3 Hai itu karena Jabir menjawab pertanyaan dengan 
jawaban yang tidak memuaskan (masih menimbulkan 
tanda tanya). 


867 









HADITS KE-1394: 


Q dj CUjuaJ j) : JU jggg dJOl 

(y* öty J*?" : JÜ dl)l Jj^j j\I <JL l lfr 

_/^' J*l 

Ow ^IJ >1 oL ?r i—>bS" VV j (_SjUkJI <>-^ 3 - 1 ) 

(*1 ijj <ijfr Ijiüj 


Sahal bin Sa'd As-Sa'idi mengisahkan, ada 
seseorang yang mengintip melalui lubang 
pintu kamar Nabi $§. Saat itu, beliau tengah 
menyisir rambutnya. Ketika Rasulullah 
melihatnya, beliau bersabda, "Kalaulah aku 
tahu bahwa engkau mengintip, niscaya sisir 
itu kutusukkan pada kedua matamu." Laiu 
Rasulullah bersabda, "Diperintahkannya izin 
adalah untuk (menjaga) pandangan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "DiyaC (77), Bab: Sarang 
siapa mengintip rumah orang lantas mereka 
membutakan matanya, maka tidak ada diyat 
(23)) 

..Penjelasan.. 

: Al-Hafizh menjelaskan, juhr adalah 
lubang melingkar di tanah atau di 
kebun, makna asli kata ini adalah tempat 
persembunyian hewan liar. 

iSjL»: Besi yang digunakan untuk meluruskan 
rambut kusut, memiliki ujung runcing. 
Pendapat lain mengartlkan; mirip seperti 
sisir, gigi-giginya terbuat dari besi. 

lÜXc- ‘j «j üihJ : Maksudnya adanya aku 
tidak menikam, karena aku rägu apakah kau 
mengintip dengan sengaja atau kau hanya 
berdiri saja tanpa mengintip. 

6S)il: Meminta izin untuk masuk rumah. 

: Yaitu sisi pandang agar tidak 
melihat aurat orang yang berada di dalam 
rumah. Andai bukan karena pandangan, 
tentu tidak disyariatkan meminta izin. 


Jl «iUU - \TM 

}& M Zsr J1 

j&i jtö ij4 ilu ji jäi!* fLj *3* 

J»-' 


Anas bin Malik menuturkan bahwa ada 
seorang lelaki mengintip ke salah satu kamar 
Nabi Nabi lantas menemuinya dengan 
membawa satu atau beberapa anak panah. 
Aku melihat seolah-oleh beliau menakut- 
nakuti hendak mencolok (mata) laki-laki itu. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Meminta izin demi menjaga pandangan (11)) 

-Penjelasan-.. 

'JpL : Bentuk tunggalnya artinya kandang 
unta, kata jdli SrJpL (kamar rumah) juga 
berasal dari akar kata ini, bentuk jamaknya 
hujar, sama seperti ghurfah dan ghuraf, 
bentuk jamak lainnya hujurat. 

: Mata panah berbentuk memanjang 
dan tidak lebar. 

ji£: Mendatangi sasaran tanpa ia sadari. 

iüjy : Untuk ia tikam di bagian mata saat ia 
lengah. 


HADITS KE-1395: 


4i)l All tOjJjA £^l - \YAo 

sr *. t •«* . -"T ii| T : « i 1 ' ^ ^ *T >. | s* * 

-U*-l diiJ jl :JjAJ OLfr 4Ail 

5iT u ouli siist & 5^ fJj 


868 









j\ <5*. i»-t j* >_j\j >o AV 1) 

(i>lül ...II0j j !jas!l 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 
Nabi jgjj bersabda: "Jika seseorang 
mengintip rumahmu padahal kamu belum 
mengizinkannya, laiu kamu melemparnya 
dengan batu sehingga membutakan 
matanya, kamu tidak mendapat dosa 
karenanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "DiyaC (77), Bab: 
Menuntut hak atau qisas bukan penguasa 
(15)) 


..Penjelasan.-. 

«iii : Aku melemparkannya, makna asli 
khadzaf adalah melemparkan batu kerikil 
atau biji di antara dua järi, atau menggunakan 
ketapel dari kayu untuk melemparkan batu 
dengan dipegang di antara järi ibu dan järi 
telunjuk. 

’&£■ cj\mS : Hingga matanya tercukil atau tidak 
bisa melihat. 

& ude. Cit U : Kamu tidak berdosa dan 
tidak pula dihukum. 


869 







BAB 41 
SALAM 


ORANG YANG NAIK KENDARAAN 
MEMBERI SALAM KEPADA PEjALAN 
KÄKI, ORANG YANG SEDIKIT 
MEMBERI SALAM KEPADA ORANG 
YANG BANYAK 


HAK SEORANG MUSLIM UNTUK 
DIJAWAB SALAMNYA 

HADITS KE-1397 


HADITS KE-1396 

il ^ . I K» * * * - 0 j f a 

"f.l I • ^ K» 11** . I * 


AUl JJ-I 3 jti :j\5 «Sjy. 

jp fLä :flij äSlt 

jiiäi jp jliiig u*iiii jp ipjuijj 

p-l-j *_>lj oT : i_>bS” vr :j 


, «■* 

:Jb «uc. 4Jl)l - VTW 

*" “J* 

4# ,d:j Äi 4 Žji cJL: 
? ,SUl lj jp (J-Jl 

ÄjlfJ} gStfil 

(jlUi-l i_jL t :^jUA-I 1—>bS" rr :j 


Abu Hurairah berkata bahwa Nabi 3g 
bersabda, "Hendaknya orang yang 
berkendara memberi salam kepada yang 
berjalan, pejalan käki memberi salam 
kepada yang duduk, dan (rombongan) yang 
sedikit memberi salam kepada (rombongan) 
yang banyak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf (79), Bab: 
orang yang berkendaraan mengucapkan 
salam kepada yang berjalan (56)) 

.- - • Penjelasan. 

jlili: Hendaklah mengucapkan salam. 


Abu Hurairah s® berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah ig bersabda: 'Kewajiban 
muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu 
menjawab salam, menjenguk yang sakit, 
mengiringi jenazah, memenuhi undangan, 
dan mendoakan orang yang bersin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jenazah " (23), Bab: 
Perintah untuk mengantar jenazah (2)) 

--Penjelasan-- 

: Mendoakan orang bersin ketika 
ia membaca hamdalah. 


871 









LARANGAN MEMBERI SALAM 
KEPADA AHLI KITAB DAN 
BAGAIMANA MENJAWAB SALAM 
MEREKA 


HADITS KE-1398 


(bagimu kebinasaan)/ maka jawablah, 'Wa 
'alaika (dan bagimu pula kebinasaan))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 


: jü <4i 4)1 (sfcj üi <jil ~ VfAA 




( Jfc <_ajT i_Aj Y*t 

(f^UI õjH>i 


Anas bin Malik ess berkata, Nabi sü bersabda: 
"Apabila ahli kitab menyampaikan salam 
kepada kalian maka jawablah wa 'alaikum 
(dan atasmu))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 


—--Penjelasan • - - 

Jt Jit: Yahudi dan Nasrani. 


HADITS KE-1399 

<0)1 Öfj Jjl 4jkjl .U* - \m 

:Jvl jtj di *iii 4ii Sf «ui» 
flii ^.{ dü ijfeii jt iii 

(f^Ut^jJt >1 


Abdullah bin Ümar $$ berkata, Rasulullah 
šg bersabda: "Apabila orang-orang Yahudi 
menyalami kalian, sesungguhnya yang 
mereka ucapkan itu adalah ,'Assämu 'alaika 


.-.Penjelasan.. 

flDt : Kematian, alif pada kata ini aslinya 
wawu. 


HADITS KE-1400 

:cJli tl jfS- < 0)1 ($?j ii|\£ vluX» - \l" 

4jl 4)1 jJj-Jj Jp i^l (>? Jaij 

:iÜS tüdi f lil» :ljSuJ jtj d^ 


.i . 5 ^ i . *. 


4)1 < 0)1 Jpj jUl .&JJI 3 f lil 

3»jM 44 4)1 tülle, G St :jtj di 
U j3 jl 4)1 G :cÜ3 .4>' t^l £ 
Isš :jtj di ÄI <&' jpj *5115 

• i *T"' < t- 

jjft S>; »-> 1 j tt : i—itÄ” : j 4 »-j»-l) 

(f^LMWllJ*» 


Aisyah^berkisah, "Sekelompok orang 
Yahudi datang menemui Rasulullah £g. 
Mereka laiu berkata, 'Assamu 'alaika 
(semoga kebinasaan atasmu))' Aku 
memahaminya maka aku menjawab, 
‘Alaikumus sõm wal la'nah (semoga 
kebinasaan dan laknat menimpa kalian))' 
Laiu Rasulullah $jj bersabda, 'Tenanglah 
wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai 
sikap lemah lembut pada setiap perkara.' Aku 
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tidak mendengar apa yang telah mereka 
katakan?' Rasulullah jg menjawab, 'Saya 


872 









telah menjawab wa 'alaikum (dan semoga 
atas kallan juga))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan " (79), Bab: 
Bagaimana membalas salamnya ahlu 
dzimmah (22)) 


...Penjelasan.-.. 

pž-a.l.lc.j: Artinya; semoga kalian juga demikian, 
maksudnya kami dan kalian sama-sama akan 
mati. Kata ini dihubungkan pada kata-kata 
sejumlah orang Yahudi tersebut. 


MEMBERI SALAM KEPADA ANAK- 
ANAK 

HAD1TS KE-1401 


yS- Ulja ‘4 3jX> ^ *1 «Uy y » 

5 UŽ U äl$ UI ;SjÜi U :jul oUÜ-l 

£*>•13 õUžaill :cJlI 

% ^ äi ^ 4ii 

jjlj U :cJUl j> j* Jj 

1jlfr ^ jüi 4^ 

Ž13 ^ AJ1 äi §jS :cJli .Ijij 

y=ü Oii Jj Jl : JÜ3 £L*j U j j>jl 

i_»Vj A Sj^. VT :11 1® j 

(gjdi OjJ M) *ly 


'* I I 


iil tiift 4 JJ 1 (j}£j dUU y ^*S 1 £o.X> - U*> 


5^ :J^j p^-* 9 ‘õ^rf Jp j* 
Aj^jdlj^äl 

Jc. pju-lll t# 1-jbS” VA ^SjUrJI *»^»-l) 

-.41 


,"• 7- S- 


Anas bin Malik m menceritakan bahwa 
dia pernah melewati anak-anak kecil dan 
memberi salam kepada mereka. la berkata, 
"Nabi $§ juga biasa melakukan hai ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Perizinan i" (79), Bab: 
Mengucapkan salam kepada anak kecil (15)) 


WANITA BOLEH KELUAR RUMAH 
UNTUK SUATU KEPERLUAN 

HADITS KE-1402 


cUj»> :cJll t ^ LiSlc- Jo j .-*- - U*f 
sly»l oU«J'l Upi 


Aisyah berkata, "Suatu ketika Saudah 1 
keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya 
hijab atas para wanita." la melanjutkan, 
"Saudah adalah seorang wanita yang 
tinggi besar sehingga mudah sekali orang 
mengenalnya. Kemudian Ümar melihatnya, 
dia pun memanggilnya, 'Wahai Saudah, 
sungguh saya bisa mengenalimu. Jika kamu 
keluar maka lihatlah bagaimana kamu 
keluar.' 

Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada 
Rasulullah 3 §g yang ketika itu beliau sedang 
makan malam di rumahku. Di tangan beliau 
ada sepotong daging. Saudah pun masuk 
seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku keluar 
untuk keperluanku, laiu Ümar berkata begini 
dan begitu kepadaku."' 

Aisyah berkata, "Laiu Allah menurunkan 
wahyu kepada beliau dan ketika wahyu telah 
tersampaikan padanya, sepotong daging 
tersebut masih berada di tangan beliau tanpa 
beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, 


1 Saudah bin ZarrVah, Ummul Mukminin w. 


873 






Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar 
dalam rangka memenuhi hajat kalian.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: “Täisil" (65), Surat: Al 
Ahzab (13) Bab: Firman-Nya: "Janganlah 
kalian masuk ke rumah Nabi" (8)) 

..Penjelasan. 

: Saudah binti Zam’ah, Ummul Mukminin 


masuk ke dalam tempat kaum wanita." 
Laiu, seorang lelaki Anshar berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapat Anda 
mengenai Al-Hamwu 5 ?" Beliau menjawab, 
"Al-Hamwu adalah maut." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: Serang 
laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita 
kecuali ditemani oleh mahramnya (111)) 


õilš=»iU: la pulang. 

: Tulang yang ada dagingnya. 


vi- gj r i : Kesulitan dihilangkan karena 
turunnya wahyu. 


yl ut j4=J 6j{ jj : Untuk menghindari 
beban berat dan menghilangkan kesulitan. 
Ini mengingatkan bahwa tujuan hijab adalah 
menutup agar tidak ada sedikitpun dari 
bagian tubuh terlihat, bukan menutupi para 
wanita di rumah. Yang dimaksud keperluan 
di sini adalah untuk buang hajat. 


LARANGAN MENDATANGI WANITA 
YANG BUKAN MAHRAM 


HAD1TS KE-1403 


Aü' ö' * ja** & tio a » - MT 


jUiJl Jt Jp-jJlj jLžaGl : jls pSjj *1 lt 4JJI 
4# 4)1 jjlj G -y. Jij jul 

Ojüt 'J t-fcS "W : (i iSjtidl <>^»-l) 

(*.; j ». U Jc J fj£- ji ;I jA> 


..---Penjelasan.. 

: Beri’rab nashab sebagai 
peringatan. Al-Barmawi menuturkan dalam 
Syarhul 'Umdah, kata JpjJ) beri'rab nashab 
karena dihubungkan pada kata (tfi), ‘amil pada 
kata (Üp dibuang, perkiraannya demikian; 

(jauhkanlah diri kalian), 
kemudian mudhaf-nya dibuang menjadi; 

selanjutnya jpall dihubungkan pada 
kata ini. 

P-i : Katakan padaku tentang hukum 
seorang ipar masuk menemui seorang wanita. 

cp p-l : Maksudnya, menemui saudara 
ipar sama seperti menemui kematian, karena 
berduaan dengan saudara ipar memicu 
kehancuran dalam agama jika kemaksiatan 
terjadi, atau membinasakan jiwa jika 
hukuman rajam wajib diberlakukan, atau 
menghancurkan si wanita karena dicerai suami 
ketika kecemburuan suami mendorong untuk 
menceraikannya. An-Nawawi menjelaskan, 
yang dimaksudp di sini adalah kerabat suami 
selain ayah dan anak-anaknya, karena mereka 
ini adalah mahram bagi istri, mereka boleh 
berduaan dengan si istri, dan mereka tidak 
disebut dengan sifat kematian. Yang dimaksud 
ipar di sini adalah saudara lelaki, keponakan 
lelaki, dan lainnya yang boleh dinikahi si istri 


Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, "Janganlah kalian 

2 Maksud hijab dalam hadits tersebut iatah, memakai 
pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan menutup 
(mengurung) diri di dalam rumah. 


3 Maksud Al-Hamwu menurut Imam Navvawi ialah kerabat 
suami selain orang tua (bapak, kakek, dan seterusnya) 
dan anak-anaknya. Sebab, status mereka semua adalah 
mahram bagi istrinya, mereka boleh berduaan dengannya 
dan tidak disifati dengan al-maut (kebinasaan). Maksud 
Al-Hamwu ialah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, 
dan selainnya yang dibolehkan menikahinya seandainya 
ia belum menikah. 


874 








andai ia belum menikah. Biasanya persoalan 
ini disepelekan, sehingga seorang lelaki 
berduaan dengan istri kakak atau adiknya, 
karena itulah Nabi ^ menyerupakan saudara 
ipar seperti kematian. Ipar harus lebih dilarang 
dari orang asing, karena keburukannya lebih 
banyak dari keburukan yang ditimbulkan 
orang asing, dan fitnah yang timbul karenanya 
lebih memungkinkan, seperti menghampiri 
dan berduaan dengan si wanita tanpa diingkari 
pihak keluarga, berbeda dengan lelaki asing. 


DIANJURKAN BAGI SESEORANG 
YANG BERDUAAN DENGAN WANITA 
UNTUK MENJELASKAN SIAPA 
WANITA TERSEBUT 

HAD1TS KE-1404 

A-ifr 4AJl JJ -gi)! Äli-J CojJ- - \t*l 

Jj» Äi jJJj Ajjo-I fLj 

S* gi S ^ i ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 0 , i ^ t I a 

oJJ£r Co J i^CJ C^JwXAj 3i 

ji-j & äi Jj» *gi)i füS cjjiij cJi3 
iie. o^jji 6G cil: b\ Jj. 
dii g\j$i ^ j; üu «-»u 
u# jül Ät Jj» äi jjij Jp 
g dj.u&l, Jp :fbj äi Jj» 

lÄi jjjj J «Äi cÄ 

:jdjj äi Jj» *gi\ j\il «u*I* 

Jl5 õtf £3 õosdji Si 

«■* — 

Ja ujIj A vul^” VT :J (JjliyJl *a>-_p-l) 

(jtaball uli JJ Ajtlji- ua ^ *« U 


Suatu ketika, Shaiiyah istri Nabijgmengun jungi 
Rasulullah dalam masa-masa i'tikai beliau di 
masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan. Dia berbicara sejenak dengan 
beliau laiu dia berdiri untuk pulang. Nabi 
pun berdiri untuk mengantarnya hingga ketika 
sampai di pintu masjid yang berhadapan 
dengan pintu rumah Ummu Salamah. 

Ketika itu, ada dua orang dari kaum Anshar 
yang lewat laiu keduanya memberi salam 
kepada Rasulullah Maka Nabi j|jj berkata 
kepada keduanya, "Kalian tenang saja. 
Wanita ini adalah Shaiiyah binti Huyay." 
Keduanya pun berkata, "Mahasuci Allah, 
wahai Rasulullah." Kejadian ini menjadikan 
berat bagi keduanya. Laiu Nabi bersabda, 
"Sesungguhnya setan mendatangi manusia 
melalui aliran darah dan aku khawatir setan 
telah memasukkan sesuatu pada hati kalian 
berdua." 

(HR. Bukhari, Kitab :'Ttikaf (33), Bab: Apakah 
seorang yang beri‘tikaf boleh keluar ke pintu 
masjid karena kebutuhan (8)) 

-Penjelasan- 

44&: Kembali ke rumah. 

l£ii: Mengantarkannya ke rumah. 

jc. : Hendaklah kalian berdua tenang 
seperti kondisi semula, karena tidak ada 
sesuatu pun yang kalian berdua tidak suka. 

4>l jjlj l? «*&' : Maha Suci Allah jika Rasul- 

Nya tertuduh melakukan sesuatu yang tidak 
patut, atau kata-kata ini sebagai kiasan untuk 
rasa heran karena kata-kata Rasulullah 

U 4 I& 'JS : Terasa besar dan berat bagi 
keduanya apa yang diucapkan Rasulullah jg. 

fjJl : Seperti aliran darah, sisi kesamaani 
sangat erat dan tidak terlepas dari manusia. 
Ini kata kiasan waswas setan. Hakim 
meriwayatkan bahwa Asy-Syafi’i suatu ketika 
berada di majlis Ibnu Uyainah laiu Ibnu 
Uyainah bertanya padanya tentang hadits ini, 


875 






Asy-Syafi’imenjawab, “Nabi^jjmengucapkan 
kata-kata itu pada keduanya karena beliau 
khawatir keduanya kufur lantaran mengira 
yang bukan-bukan pada beliau, untuk itu 
beliau segera memberitahukan kepada 
keduanya sebagai nasehat sebelum setan 
membisikkan sesuatu ke dalam diri mereka 
berdua sehingga mereka binasa karenanya. 


BOLEH MENDUDUKI TEMPAT 
KOSONG Dl SUATU MAJELIS 


HAD1TS KE-1405 

.■f.i 


J* ä l te 5' *&ui ^l!3 ü* J* - u*o 


ä» te JSB J; SSS jJi iuiü 
jp vfijs :jvl cl>i3 ciSj jij ÄI 
uj^.{ dl äi te 

j«i ^ iiiii £lyš 

te y va rallil 4 

J- f^=»j**-l JlS fLj aJlC- äi äi 
‘äi sgB äi ji jpjü fiJii d tj^SvSsi Jäi 
jWl d| ÄI Gclll Gallini dj 
iii äi 

t/*Ai *--*• ^ ^ .-(JliJl r (jijUvJl o-^i.1) 

Kj 


Abu Waqid Al-Laitsi mengisahkan bahwa 
ketika Rasulullah £g sedang duduk bermajelis 
di masjid bersama para shahabat, datanglah 
tiga orang. Dua orang menghadap beliau dan 
yang seorang lagi pergi. Dua orang itu terus 
duduk bersama Rasulullah £&. Orang yang 


pertama melihat satu celah (tempat kosong) 
di dalam majelis maka ia pun duduk di sana, 
sedangkan yang kedua duduk di belakang, 
dan yang ketiga berbalik pergi. 

Setelah Rasulullah selesai bermajelis, 
beliau bersabda, "Maukah kalian aku 
beritahu tentang ketiga orang tädi? Orang 
pertama, dia mendekat kepada Allah maka 
Allah memberi tempat dekat kepadanya. 
Orang kedua, dia mälu kepada Allah maka 
Allah pun mälu kepadanya. Adapun orang 
ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun 
berpaling darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Barang 
siapa yang duduk ketika majlis telah usai (8)) 

...Penjelasan. 

Ka~y : Celah di antara dua benda. 

IIäIS jsits: Terus pergi tanpa kembali. 

St: Kata peringatan, kemungkinan hamzah- 
nya adalah kata tanya sementara S -nya 
adalah nafi. 

u0& : Bemaung dengan bergabung ke majlis 
Rasulullah jgjj. 

äi iljl*: Memberikan balasan setimpal dengan 
amalannya, yaitu menyertakannya ke dalam 
rahmat dan rida-Nya, atau menuanginya 
pada hari kiamat di bawah naungan Arasy. 

iL iijl : Merahmatinya dan tidak 

menyiksanya, Allah memberikan balasan 
yang setimpal dengan amalannya. 

t* : Berpaling dari majlis Rasulullah $jjg, 
tidak menoleh ke majlis ini dan pulang. 

Si»l : Allah memberikan balasan 
berupa murka padanya. 


876 







LARANGAN MENYURUH ORANG 
BERDIRI DARI TEMPAT DUDUKNYA 
KARENA INGIN MENDUDUKI TEMPAT 
TERSEBUT 


HADITS KE-1406 

*~!.t ? " _ S*i " rtem -»■■» *. * • - 

tel? bt JrJ# jijli ^v: Jd 45 iii 

^ cjU r\ obS" Y1 : j tjjlOl «^i-l) 

(<■..., ! . < ^ J»^)l 


Ibnu Ümar 5© meriwayatkan bahwa Nabi gäj 
bersabda, "Danganlah seseorang menyuruh 
berdiri orang lain dari tempat duduknya 
kemudian ia duduk di situ."* 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarf (79), Bab: 
Dilarang menyuruh berdiri seseorang yang 
sudah duduk dalam sebuah majlis [untuk 
ditempati tempat duduknya] (31)) 

..-Penjelasan- 

Tekstual hadits ini mengharamkan, sehingga 
larangan ini tidak dialihkan ke hukuni lain 
tanpa daiil. 


ORANG BANCI PUN DILARANG 
MENEMUI WANITA BUKAN MAHRAM 


HADITS KE-1407 

:cJll tlfLfc 4JJI JuL - M*V 

(jxjcj jJu/j aJlc- 4jjl £gSJl 




cJrjwäl äi jji; 


4 Secara jelas larangan tersebut menunjukkan pengharaman 
dan hanya bisa dialihkan (pada hukum makrun) dengan 
daiil yang lain. 


&& «te jsõ äi ji 
j\lj oUljjjjj gju jJj 

S £±ZH :jLj äi 

(i}lJ Jl&rf 


Ummu Saiamah berkata, "Nabi jjg 
menemuiku ketika di sisiku ada seorang banci. 
Laiu saya mendengar beliau mengatakan 
kepada Abdullah bin Abu Umayyah, YVahai 
Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah 
menalukkan Thaif untukmu besok? Hendaklah 
engkau menikahi anak perempuan Ghailan, 
sebab ia (perempuan gemuk) yang bila 
menghadap dengan empat cabang dan bila 
berbalik dengan delapan cabang/ Nabi jjg 
lantas iangsung berkata, 'Jangan biarkan 
laki-laki (banci) itu menemui kalian.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangaii' (64), Bab: 
Perang Thaif pada bulan syawal delapan 
hijriyah (56)) 


-..Penjelasan... 

: Banci, yaitu lelaki yang bertingkah 
seperti wanita. 

õ/ijf: Katakan kepadaku apa pendapatmu. 

ZX : Namanya Badiyah atau Nadiyah, ia 
masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah 
sg tentang darah istihadhah, ia dinikahi 
Abdurrahman bin Auf, ayahnya masuk Islam 
setelah penaklukan Thaif. 

gjl JjiS: Empat lekukan daging perut karena 
berbadan gemuk. 

õUL j fjjj : Delapan lekukan daging perut. 
Maskudnya, ujung-ujung lekukan daging 
perut terlihat sebanyak delapan lekukan di 
kedua sisinya. 


877 









MEMBONCENGKAN WANITA BUKAN 
MAHRAM YANG KELELAHAN Dl JALAN 

HADITS KE-1408 

:cJ\i < gfi 3! cui) - M*A 

% <p bi oö» 

<i »^9 3 itj gilj j*e ~ 1 j ijUJ 

j L * • L Ai *, • ? 

(pUll UftX&t 

i>? J,. jÄ 6§ OjP-1 o^ - ' 1 fJj 

j* jjill Jill cJ 5 j Dj-Iõ (S^J ‘ 

** <*» 

Ä Äi 3-i *bt jpj &äf ^1 jg$M gjjjf 

*g-j» JP <>? <&> s^b Jp fJ-j 

Aü! 4 A)I jj»oj CmaIs ‘<^?b <Jp l^J^b C#Ji 
fA ‘JlJzSj «jUai^l > iScoj jju«3 aJl& 
ji-^1 jl .£j £1 :J\i 

5§ 43303 jyjji ojTij .jifjii £ 
fLj *20 iiii Ji J11 jjij J;ü ^ai 

. **«? j ! i' 1. j • ' *t > •'• - •, ?f 

:CJJj tjõjJI CJLjtfl (C«M 9 CU<it jjl 

<^i*b (Jp3 fUj 4 Wl 

Cmm^CmuÜ JijiÄ Aju» j 

(Syi\ «JlL- 4 . 4JJlj : jlÜ iiÜj^Lc. cJjx-j (4JU 

j-|j' J*- :cJ\l Aa* libjS'j ^ Iii 6^ 

<£*^=4 ^5 >=« j?' di 

(õjjiJl <_j\j \*V :^Kill "W .‘j 


Asma' binti Abu Bakar ^ berkata, "Zubair bin 
Awwam menikahiku. Saat itu, ia tidak memiliki 
harta dan tidak juga memiliki budak seda 
tidak memiliki apa-apa kecuali alat penyiram 


lahan dan seekor kuda. Ma ka akulah yang 
memberi makan dan minum kudanya, menjahit 
timbanya, seda membuatkan adonan roti. 
Padahal aku bukanlah seorang yang pandai 
membuat roti. Karena itu, para tetanggaku 
dari kaum Anshar-lah yang membuatkan roti. 

Aku memindahkan biji kurma dari kebun 
Zubair—yang telah dijatahkan oleh Rasulullah 
3§—di atas kepalaku sejauh dua pediga 
farsakh. Suatu hari, aku sedang membawa 
biji kurma di atas kepalaku laiu aku berjumpa 
dengan Rasulullah ä§ yang sedang bersama 
beberapa orang dari kaum Anshar. Beliau 
kemudian memanggilku seraya berkata, 'Ikh.. 
Neh..,' (agar untanya menderum) supaya aku 
dapat membonceng di belakangnya. Namun, 
aku mälu untuk berjalan bersama para lelaki 
dan aku ingat akan keeemburuan Zubair. la 
adalah orang yang peneemburu. Rasulullah 
Ü pun tahu bahwa aku mälu sehingga beliau 
pun berlalu. 

Setelah itu, aku pun bereerita kepada Zubair, 
'Aku bedemu dengan Rasulullah ^ ketika 
aku sedang membawa biji kurma di atas 
kepalaku. Ketika itu, beliau sedang bersama 
beberapa orang dari kalangan Anshar. 
Beliau lantas mempersilakan agar aku naik 
kendaraan, tapi aku mälu dan juga tahu akan 
keeemburuanmu.' Zubair pun berkata, 'Demi 
Allah, kamu membawa biji kurma itu adalah 
lebih berat bagiku daripada engkau naik 
kendaraan bersama beliau.' 

Akhirnya, Abu Bakar pun mengutus seorang 
khadim (pembantu) yang dapat membantu 
pekerjaanku untuk mengurusi kuda. Dan 
seolah-olah ia telah membebaskanku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Nikah" (67), Bab: 
Keeemburuan (107)) 

--Penjelasan.—. 

JU j* : Tidak punya unta ataupun 

Iadang untuk bereoeok tanam. 

jJjlU SI 3 : Juga tidak punya budak lelaki 
ataupun budak perempuan. 

£*£: Unta yang digunakan untuk mengambil 
air. 


878 





: Mengikat timbanya. 


ijli : Di-mudhaf-kan kepada kejujuran 
karena mereka sangat berperilaku baik dan 
setiajanji. 


jjbj iil iitii : Yaitu Nabi £jjj 

memberikan jatah padanya dari hasil tanah. 


cg: Termasuk tempat yang aku huni. 

: Kata-kata yang digunakan untuk 
menderumkan unta. 

iii ^ jt li! 68” uSŽll dii jilj: Karena naik 

unta bersama beliau, tentu tidak membawa 
aib, berbeda dengan membawa biji-bijian 
sendiri, mungkin orang lain menganggapnya 
rendah dan hina. 


iiris SU : Disampaikan dengan kata-kata 
kabar bermakna larangan. 


HADITS KE-1410 


^I W Lilyta. | J I ^ • jl • * 0* % • aü» 

J15 < ^ jj 4Jül - Ml 1 

Sü «SSSU iil :fLj 4^ ÄI J^l 

0 -1% puäs >Si oSU-j ^ 

»i • f t • i 

^ o' Jf 1 

ij* l IjilS" lij v->U tY i^ljJž-Nl «—>15$' S\ lj UjlivJl A»^».l) 

(;UUllj jjLJU 


JIKA BERTIGA, DILARANG 
BICARA HANYA BERDUA TANPA 
MENYERTAKAN SATUNYA DALAM 
PEMBICARAAN 


HADITS K.E-1409 

4*1 j? «iloi - U-* 

dJlSJi 5jS jUil Sü SJ gST lil :JV5 

(jUjl lirlilj 'j cjL t# : ij 1 1 ul^* Y\ :j (_5j\jvJI 


Abdullah bin Ümar gg meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda: "Apabila kalian 
bertiga maka janganlah dua orang berbisik- 
bisik dengan membiarkan orang yang ketiga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinarl' (79), Bab: 
Larangan dua orang berbisik dengan 
meninggalkan orang ketiga (45)) 

-Penjelasan--- 

«SÜ : Dengan i’rab rafa' karena (<#) sudah 
sempurna. 


Abdullah bin Mas'ud $& meriwayatkan, Nabi 
3 g| bersabda: "Apabila kalian bertiga maka 
janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa 
menyertakan orang yang ketiga sebelum 
ia berbaur dengan yang lain, karena hai itu 
dapat menyinggung perasaannya." 5 

(HR. Bukhari, Kitab:" Perizinan'' (79), Bab: Jika 
lebih dari tiga orang tidak mengapa berbisik- 
bisik (47)) 


..Penjelasan---. 

1^4=*. Ji : Hingga tiga orang tersebut 
berbaur dengan yang lain. 

Ji-I: seperti itulah orang Arab menggunakan 
kata ini dengan memuat (j*) maksudnya 

«M 

i5^4: Dari kata oji dan byä, alasannya jelas 
ketika ada tiga orang, laiu salah satunya 
ditinggal seorang diri sementara dua orang 


5 Sebab dari larangan tersebut sangat jelas, yaitu bila 
seseorang sendirian dan tidak dilibatkan orang lain yang 
ada di sekitamya dalam pembicaraan mereka tentu hai itu 
akan membuatnya bersedih. Baik bisa jadi dikarenakan 
ia lantas menganggap dirinya tidak pantas masuk dalam 
perbincangan mereka. Atau, mengira orang lain bergembira 
dengan kesedihannya. Ini semua tentu tidak ada bila semua 
orang betbaur dan tidak ada yang dikucilkan. Tiga atau 
sepuluh orang tidak boleh beibicara satu sama lain dengan 
meninggalkan (mengucilkan) satu orang seorang diri. 


879 









lainnya saling berbisik, tentu hai tersebut 
membuatnya sedih, mungkin karena ia 
mengira kedua temannya menganggapnya 
tidak penting untuk diajak berbicara dengan 
berbisik. Hai ini bisa dihindari ketika kedua 
orang tersebut berbaur dengan orang lain, 
dan orang yang ditinggal sendiri saat itu 
tidak sendirian lagi karena sudah membaur 
bersama yang lain. 


BEROBAT DENGAN RUQYAH 

HAD1TS KH-1411 

. su " .,•* ? > • «• 

UU* ^1 - \i\\ 

" * "J 1 

^ £odl : Ju fJujj aJlCt 4JJi 

(i3»- ^ a.-liU i-jbS” VT 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda: "Penyakit ‘ain (yang 
disebabkan oleh sorotan mata kagum atau 
dengki) adalah hak (benar))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Sorot mata yang jahat ('ain) itu adalah benar 
(36)) 


--Penjelasan- 

: Serangan tatapan mata dengki benar 
adanya. 


S1HIR 


HADITS KH-1412 

‘ ^ Üolc - MNT 

^»-l) öUi*v S/j £UJh 1 Jj\j 


laj >Jji ^ u iži ilftj 
jj 4JJl 5' \j :jul .\jS 

«■* m* 

^ ^ 'T , J ^ 9 , i ^ • 

JüuU UJ 

ilfr v$jJl jlil j^!3 ^ 

•* *? ■* 

:JÜ 4»j^ :JÜ JÖ» J? & 

fe ^ ^:JÜ t# *3 
4 :jvl ?jLi 3 :j\l 5^ ojfe] J&i 

2 *? - 2 s „» . 

tr n" i**' . ii r -ti a ^ ^ 


<üd£ (_A> :JÜ :JÜ .iSlJLõj h.t.4 

4(öt jS :cJü -5öj'i jl 4 .üjij ci jH 

:JÜl *4^,1 jÜl fLj ii» 

IftÜj IftiU 5Sj ,jJI 'JJl jlft 

q»jjj 

fUJlj Ut :jul ojig «jl cül :cJll 
!/* ^ jp j«' £' *£5 ‘ aSä 

(^>uJI ( Ja uL IT utf VT :j ijjUJI ^>1) 


Aisyah berkata bahwa Rasulullah 
pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah 
mendatangi para istrinya, padahal beliau 
tidak mendatanginya. (Sufyan—salah seorang 
perawi—mengatakan bahwa keadaan 
seperti ini termasuk sihir yang paling berat)) 
Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, 
apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah 
memberikan fatwa (menghukumi) dengan 
apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? 
Dua orang laki-laki 1 telah datang kepadaku, 
laiu salah satu dari keduanya duduk di atas 
kepalaku dan satunya lagi di kakiku. 

Kemudian seorang yang berada di kepalaku 
berkata kepada yang satunya, 'Mengapa 
laki-laki ini?' 


6 Keduanya adalah, malaikat Jibril dan Mikail. 


880 







Temannya menjawab, Terkena sihir.' 
'Siapakah yang menyihirnya?' 

'Lubaid bin A'sham, laki-laki dari Bani Zuraiq, 
seorang munafik dan menjadi sekutu orang- 
orang Yahudi.' 

'Dengan benda apakah dia menyihir?' 
'Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir.' 
'Oi manakah benda itu diletakkan?' 

'Di mayang kurma yang diletakkan di bawah 
batu dalam sumur Dzarwan."' 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah 
M mendatangi sumur tersebut hingga beliau 
dapat mengeluarkan barang tersebut, laiu 
beliau bersabda, 'Ini adalah sumur yang 
diperlihatkan padaku, seakan-akan airnya 
berubah bagaikan rendaman pohon inai 
dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan 
kepala setan."' 

Abu Hisyam bertanya, "Apakah beliau 
meminta barangnya dikeluarkan?" Aisyah 
berkata, "Laiu aku bertanya, 'Apakah engkau 
tidak meruqyahnya?' Beliau menjawab, Tidak, 
sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku 
dan aku hanya tidak suka memberikan kesan 
buruk kepada orang lain dari peristiwa itu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Apakah sihir bisa diusir? (49)) 


berjenis jantan, serbuk ini tidak menjadi kurma, 
tapi langsung dimakan, biasanya dibiarkan 
selama beberapa hari hingga warnanya 
memutih seperti tepung, baunya harum, 
digunakan untuk menyerbukkan kurma betina. 

: Batu yang dibiarkan di sumur saat digali, 
kuat dan tidak bisa diangkat, dijadikan pijakan 
orang saat menimba air. Yang lain mengartikan; 
batu yang ada di atas sumur, dijadikan pijakan 
saat orang menimba air. Ada juga yang 
mengartikan; batu menonjol pada tanah sumur, 
tempat pijakan orang untuk menimba air dan 
melihat ke dalam air. Yang lain mengartikan; 
batu yang ada di dalam sumur, tempat pijakan 
orang yang turun membersihkannya dan tidak 
bisa dicabut karena sangat kuat. 

suJ-l ü-Vii: Warna merah seperti warna daun 
inai. 

oJtVllJI J-jjj : Karena buruk dilihat, atau di sana 
ada banyak ular karena orang Arab menyebut 
sebagian jenis ular dengan sebutan setan, 
ular ini bentuk mukanya jelek. 

cjji 2 : Nusyrah adalah ruqyah untuk 
mengurai ikatan sihir pada seorang lelaki 
agar mau menggauli istrinya. 


RACUN 


-Penjelasan- 

jfcjb Sj : Beliau mengira menggauli 

istri-istri beliau padahal tidak. 

õSvi} tjlil: Keduanya adalah Jibril dan Mikail. 

: terkena sihir. 

j Li ): Mengapa beliau disihir. 

«Vii : Rambut atau jenggot yang jatuh saat 
disisir. 

JU- : Selundang mayang. 

L& : Serbuk yang muncul dari pohon kurma 
kemudian menjadikurma jikapohon kurmanya 
beijenis betina, sementara jika pohonnya 


HAD1TS KE-1413 


4jj| (gj iiUU ji ^1 - uvr 

eliui Jj-C- 4Ul 0^ 

il 4I4U li -**• 

4JJI ol^i £ l^>lcJjUi :jli ^ :j\J 

aJlp <ü)1 


881 






Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa ada 
seorang wanita Yahudi yang datang menemui 
Nabi dengan membawa seekor kambing 
yang telah diracun, laiu beliau memakannya. 
Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti 
daging tersebut dan dikatakan, "Kita bunuh 
saja dia?" Beliau menjawab, "Jangan." 
Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun 
tersebut pada anak lidah Rasululiah jg. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (28)) 


Sl < jÜÜl CÕlJ uiJüi Cjj tallil 

S li Ia ;v!ä 

•• ^ -J *» % * 

Ju lxii a!cO i— ''KS 0 VO ^**0 


Aisyah & meriwayatkan bahwa apabila 
Rasululiah menjenguk orang sakit atau 
ada orahg yang sakit datang kepada beliau, 
beliau berdoa: 


-Penjelasan- 

iili : Si wanita Yahudi ini memperbanyak 
racun pada bagian käki depan kambing, 
karena ada yang mengatakan kepadanya 
bahwa beliau menyukai bagian tersebut. 

: Si wanita Yahudi didatangkan laiu ia 
mengaku telah meracuni kambing tersebut. 
Sl jd : Karena beliau tidak pernah membalas 
untuk diri beliau, setelah itu Bisyr bin Barra' 
meninggal dunia karena memakan daging 
kambing yang sudah diracuni itu bersama 
Nabi 5 Sgs, si wanita Yahudi kemudian dibunuh 
secara qisas. j ?\: Yaitu makanan tersebut. 

: Jamak lahwah, yaitu daging yang 
menempel di pangkal mulut. Pendapat lain 
mengartikan; daging di antara lidah hingga 
pangkal mulut. 

Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi 
M kadang sakit karena memakan daging 
kambing beracun tersebut. 


"Hilangkanlah penyakit wahai Rabb sekalian 
manusia, sembuhkanlah wahai Zat Yang 
Maha Menyembuhkan, tidak ada yang dapat 
menyembuhkan melainkan kesembuhan 
dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak 
menyisakan rasa sakit." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Sakif (75), Bab: Doa 
orang yang menjenguk untuk orang yang 
sakit (20)) 

.Penjelasan. 

Uil jjtfj Sl Illi : Lanjutan kata-kata beliau 
(uä£0 , kedua rangkaian kata ini terletak di 
antara h'il dan maf ui mutlak, sementara kata 
Uil disebut secara nakirah (indefinite noun) 
untuk mempersedikit, faedah kata-kata 
beliau 'J); karena seseorang sembuh dari 
suatu penyakit namun muncul penyakit lain. 
Untuk itu, Nabi ^ mendoakan orang sakit 
agar sembuh secara mutlak, bukan hanya 
sekedar sembuh saja. 


MERUQYAH ORANG SAKIT 

HAD1TS KE-1414 

4&1 Jj-Lj 5' ‘ 'Ü 

:JVl Aj õj j 1 \Jhlj* 3 ty $ j&-j £& &\ 


ZSjS- - MM 


MERUQYAH DENGAN AL- 
MU’AWWIDZAT 


HADITS KE-1415 

4JÜ1 J \yt»j 511 
aJü jp Jää! lil 5^ fLj a!Lc> äiii 


^ * «*» 

* * — - \Uo 


882 









f-Jf * •> 5- •. .s-r? * ^• 

13 ^ cJj 4x>y XmwI uid ii«JtJbj objÜJU 


J pl»') oJuj 


> - •? 


*j OiAmO 




(oinalt i_)\j M :õ\yii\ JiLoi obS" Tl : j <a-^i-l) 


Aisyah %& berkata, "Apabila Rasulullah |g 
menderita sakit maka beliau membacakan 
Al-Mu'awwidzat 7 (surat Al-lkhlash, Al-Falaq, 
dan An-Nas) untuk dirinya sendid, laiu beliau 
meniupkannya. Ketika sakit beliau parah 
maka akulah yang membacakannya pada 
beliau, laiu mengusap dengan menggunakan 
tangannya guna mengharap keberkahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'ari‘ 
(66), Bab: Keutamaan ai Mu'awidzaat (14)) 

..Penjelasan —.— 

: Sakit. 

olSjlÜU : Tiga surab; Al-Ikhläsh, Al-Falaq, An- 
Näs. 

SJkj : Mengeluarkan angin dari mulut ke 
tangan dengan sedikit ludah, laiu beliau 
usapkan ke tubuh beliau. 

üij liii lÜS: sakit yang menyebabkan beliau 
meninggal dunia. 


MERUQYAH PENYAKIT ‘AIN DAN 
GIGITAN HEWAN BERBISA 

HAD1TS KE-1416 

«JUJJ Ji äySj 1 JS> ^ “ M\*\ 

Älii ja j& A-iSlc cJtl :jli iil 

djJl fLj ÄI ^)1 :cJul 

.■>' •. y* • 

^ > t>? 

ijil i_jVj TV :> «lill VT : j f»-^S-i) 


7 Surat Al-lkhlash, Al-Falaq, dan An-Näs. 


Aswad bin Yazid pernah berkata, "Aku 
bertanya kepada Aisyah ^ tentang 
ruqyah (jampi-jampi dari Al-Qur^an dan As- 
Sunah) dari gigitan hewan berbisa. Aisyah 
menjawab, 'Nabi ^ mengizinkan ruqyah dari 
gigitan hewan berbisa."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), Bab: 
Rukyah karena ular dan kalajengking (37)) 

.Penjelasan. 

&■ & *$ ijt : Aslinya ^ atau y- mengikuti 
pola kata shard, ha'-nya menggantikan 
wawu dan ya' yang dibuang, artinya racun, 
atau sengat kalajengking, karena sengat ini 
mengeluarkan racun. 


HAD1TS KE-1417 


^i\ Si * tŽSlp - \l\V 

<4JJl jjb Jj $ pS/j aJlC. 

.'S, t, . -* J „ -* * • > . - * -• 

Wj (Jib tlMMAm (ImAM AÜjj tUifljl 

-till ^^ill ijij i_j 1 j TA i_jl sS” VT : j <JTjbdl 

(pL-j 


Aisyah fg meriwayatkan bahwa apabila Nabi 
8$ mendoakan orang sakit, beliau membaca: 

"Dengan nama Allah, debu tanah kami 
dengan ludah sebagian kami, semoga 
sembuh orang yang sakit dari kami dengan 
izin Rabb kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Rukyah Nabi jg (38)) 

-Penjelasan-- 

11: Ini adalah tanah bumi kami. 


883 












HADITS KE-1418 
:cJ\J t Ä-Iolt 

Õe äyA õ\y\ jf ji-J * 3 * Al jUJl 


- MAA 



(i^jJI Ä-jj <_j\j ro x-la" i_>bS” VT ^jUJ» 


Aisyah ® berkata, "Rasulullah jjg 
memerintahkan kami supaya meruqyah 
orang yang terkena penyakit / o/n." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Rukyah penyakit karena sorot mata yang 
jahat ('ain) (35)) 


.-.Penjelasan.. 

üUji & : Karena tatapan mata dengki, 
yaitu orang dengki melihat sesuatu yang 
ia anggap bagus dan baik dengan tatapan 
dengki, sehingga menimbulkan bahaya pada 
sesuatu yang dilihat melalui ketentuan yang 
diberlakukan Allah. 


HADITS KE-1419 

•T- jV. s ^ _ su s* - ii * » , 

li!' 2-!- ,«• • < .< S' i' ,' 

; JUs 4*0*1 ££ AJjU- 

5 il 

Ä-ij vV ro VT : j cSjUül <»-p-t) 


Ummu Salamah ig$ meriwayatkan bahwa 
Nabi sSjjg melihat budak wanita di rumahnya. 
Ketika beliau melihat bekas hitam pada 
wajah budak wanita itu, beliau bersabda, 
"Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat 
nadhrah (sisa sakit yang disebabkan karena 
'ain))" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Rukyah penyakit karena sorot mata yang 
jahat ('ain) (35)) 


-Penjelasan.. 

iiil:wamahitamataumerahyangdidominasi 
wama hitam atau kuning, maksudnya warna 
hitam kekuningan nampak pada wajahnya 
karena tatapan mata dengki. 

SjpažJt: Terkena tatapan mata dengki atau mata 
jin, atau setan merasuki dirinya. AI-Khattabi 
menyatakan, “Mata jin lebih mengena dari 
pada lisan.” 


MENGAMBIL UPAH DARI MERUQYAH 
DENGAN AL-QUR*AN DAN ZIKIR 

HADITS KE-1420 

** “«•» 

^ jjujj 4Ül õi Ja i 

õi & Jp Ipjp J>- ‘IäjJäCj Vjil> 

fluji >?H 

jül iili: s J&u c#ii 
&J * 1 PJ 3 1 

u: $ül jjfcjfi li? XM <!>' 

ji» sS y ujul oi Ji^ii <|f 

JU» ? Of A>ig ^>1 JJLC- c4*4Ü ^ 

OÜ AÜIj õ^aJj Jj 4Ü\j tjUj 

j* ffaS j $ uf ui <u^ fll ^.täisil 

Of Jp UJ JjJJujp 

(O^JUiit 03 ^ t/äjj 4J1C- JiŠS jllull 


884 









«Jllfr •ja JLti uIiSo 
^jlc- jLÄjiUö ^jJl jLflxi- :JU tilli 

j> b&rt Jj ^ JvS i^ii :^u; jul 

* 5 ^ < 5 ^ ^ aJlp 4jj| “£iJ| 3 U 

äi äi jp I^uii Ujib U^l3 

tij vi5t ayj uj :jul $ jLj & 

£+* }LÜ J^>l} I^LJl «^1 Jj: jiš £ 
4Wl 4AJl 

<i i^*i L* : *jW-^' rv -ij c>-^i-t) 

(l-> 1^]I i^Lit l-j^jkJI aU»-1 Jc. 


Abu Sa'id m berkata, "Ada rombongan yang 
terdiri dari beberapa orang shahabat Nabi 
M yang bepergian dalam suatu perjalanan. 
Hingga ketika mereka sampai di salah satu 
perkampungan Arab, mereka meminta agar 
penduduk setempat bersedia menjamu 
mereka sebagai tarnu. Namun, penduduk 
menolak. 

Kemudian kepala suku kampung tersebut 
torkena sengatan binatang. Segala cara 
diusahakan untuk menyembuhkannya, tapi 
belum berhasil. Laiu di antara mereka ada 
yang berkata, 'Coba kalian temui katilah itu, 
semoga ada di antara mereka yang memiliki 
sesuatu.' 

Laiu mereka mendatangi rombongan 
shahabat tersebut dan berkata, 'Wahai 
katilah, kepala suku kami digigit binatang dan 
kami telah mengusahakan pengobatannya, 
tapi belum berhasil. Apakah ada di antara 
kalian yang dapat menyembuhkannya?' 
Seorang dari mereka berkata, 'Ya, demi 
Allah aku akan mengobati. Namun, kemarin 
kami meminta kalian untuk menjamu kami, 
tapi kalian enggan. Maka aku baru akan 
mengobati bila kalian memberi upah.' 


Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan 
puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat 
dan meludahi (bekas gigitan dengan) 
membaca Alhamdulillah Rabbil 'alamin 
(surat Al-Fatihah)) Seakan penyakit lepas 
dari ikatan tali padahal si peruqyah pergi 
tidak membawa obat apapun." 

Dia melanjutkan, "Mereka pun membayar 
upah yang telah mereka sepakati kepadanya. 
Seorang dari mereka berkata, 'Bagilah 
kambing-kambing itu.' Orang yang mengobati 
berkata, 'üangan kalian bagikan sampai kita 
bertemu Nabi || dan kita ceritakan kejadian 
tersebut kepada beliau. Kita tunggu apa 
yang akan beliau perintahkan kepada kita.' 

Akhirnya rombongan tersebut menghadap 
Rasulullah jg laiu menceritakan peristiwa 
tersebut. Beliau bertanya, 'Kamu tahu dari 
mana kalau (Al-Fatihah) itu bisa sebagai 
ruqyah (obat)?' Kemudian beliau melanjutkan, 
'Kalian telah melakukan perbuatan yang 
benar maka bagilah upah kambing-kambing 
tersebut dan masukkanlah aku dalam salah 
satu penerima upah tersebut.' Rasulullah jjg 
pun tertawa." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Sewa-menyewcf (37), 
Bab: Sesuatu yang diberikan karena sebab 
merukyah beberapa suku Arab dengan 
bacaan Al-Fatihah (16)) 

-Penjelasan. 

: Antara tiga hingga sepuluh lelaki. 

£: Dalam sekelompok dimana Abu 
Sa'id Al-Khudri ada di sana. 

: Meminta mereka menjamu. 

'*5 lyLlS: Mengupayakan apa saja yang 
biasanya mereka gunakan untuk mengobati 
sengatan kalajengking. 

Slii : Upah yang diberikan atas suatu 
pekerjaan. 

: Menyetujui mereka. 

&A : Terlepas. 


885 





jl% : Tali yang digunakan untuk mengikat 
käki depan hewan ternak. Al-Khaththabi 
menjelaskan, kata yang masyhur untuk 
makna terlepas dari ikatan adalah Jüit dengan 
hamzah, sementara untuk makna terlepas 
dari tali adalah JLiS. Ibnu Atsir menjelaskan, 
sebagian besar kata-kata yang disebutkan 
dalam riwayat hadits ini adalah; j- &£ uSl? 
J \lc. t ini tidak benar. Iliiil artinya saya 
melepaskan ikatan. 

: penyakit. Penyakit disebut qalbah yang 
berarti berbolak-balik, karena orang yang 
sakit biasanya berbolak balik dari satu sisi ke 
sisi lain untuk mengetahui titik sakit, 

1$: maksudnya surah Al-Fätihah, 

\jLj\ : bagi-bagilah upah tersebut untuk 
kalian, 

^ : yaitu sertakan aku untuk 

mendapatkan bagian bersama kalian, 

141 : bagian. 


DISUNAHKANNYA BEROBAT 

HADITS KE-1421 

■f.S lijfi». i. « - • . .. * » .. 

:J\5 4u\ - MfN 


> • - 


6^ äj: Syk 4JJI ^ 

if &õä 4 

I ^ ^ o A°f *" 9 * •* t*" • 1 f 0 4 • | 

‘J-**' 

jjHŠl õf tfj .a 3 i j153 j\L j{ 

(j—«U j aIjjII l :i..kU olif Y"\: j 


üabir bin Abdullah m mendengar Nabi 
bersabda, "Sekiranya ada obat yang baik 
untuk kalian atau ada sesuatu yang baik untuk 
kalian jadikan obat maka itu terdapat pada 
bekam, atau minum madu, atau sengatan 


api panas (fcay)) Namun, aku tidak menyukai 
fcay 8 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (79), Bab: 
Berobat dengan madu (4)) 

.—.Penjelasan.-. 

jf : Perawi hadits rägu. As-Safaqasi 
menjelaskan, perkataan perawi (õj^=h jb yang 
benar adalah (Öj^=h j') karena di-athaf-kan 
kepada kata yang di-jozm-kan, sehingga ia juga 
harus jazm. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, 
dalam riwayat Ahmad disebutkan oš õp 

mungkin perawi memantapkan dhammah, 
sehingga yang mendengar mengira ada 
wawu-nya, laiu wawu tersebut dicantumkan. 
Kemungkinan juga, perkiraannya, ^ Ü, Õ! 

$ ijLu jt, sehingga perawi rägu antara 
menyebut kata (oj£=»i) atau tidak. 

tftjJ: Terbakar. 

«till Jitji : Obatnya cocok ketika diteliti, 
sehingga saat itu tidak boleh menggunakan 
pengecosan karena cara ini berbahaya. 

$ <tA U 3 : Ini sama seperti beliau tidak 
makan biawak, meski beliau mengizinkan 
untuk memakan biawak yang ada di meja 
makan di hadapan beliau secara taqrir, beliau 
beralasan merasa jijik pada biawak. Imam An- 
Nawawi menuturkan dalam Syarh Muslim 
saat membahas hadits ini; cara ini termasuk 
keindahan pengobatan bagi yang ahli, karena 
penyakit tekanan darah tinggi, penyakit 
kuning, penyakit hitam, atau penyakit 
dahak, pengobatan penyakit-penyakit ini 
adalah dengan mengeluarkan darah. jika 
ketiga penyakit ini tidak juga sembuh, 
pengobatannya dilakukan dengan cara 
memperlancar pembuangan kotoran dengan 
bahan-bahan makanan yang memperlancar, 
seakan Nabi ^ menyebut madu sebagai 
bahan pelancar pembuangan kotoran, bekam 
untuk mengeluarkan darah, atau dengan 

8 Kay adalah (erapi dengan menempelkan besi panas di 

bagian tubuh yang terluka—peni. 


886 






sayatan untuk mengeluarkan darah dan cara- 
cara serupa lainnya, dan pengecosan yang 
bisa digunakan ketika berbagai obat yang 
diminum tidak membuahkan hasil, karena 
pengecosan adalah pengobatan terakhir. 


HADITS KE-1422 


: J13 * ü) ji\ - M.W 

oji-l &1 


Ibnu Abbas UU meriwayatkan, Nabi jg 
berbekam dan memberi upah tukang 
bekamnya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sewa-menyewd' (37), 
Bab: Pendapatan tukang bekam (18)) 


HADITS KE-1423 




(fVsrJ-1 <_j\j \A <_jhT rv: j *^»-i) 


Anas m berkata, "Nabi sgg berbekam dan 
beliau tidak pernah menzalimi upah seorang 
pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sewa-menyewd 1 (37), 
Bab: Pendapatan tukang bekam (18)) 


HADITS KE-1424 


pQ\j il gs* {y* ^1^ &£- 

(õjLg- i.ULjbT 


Ibnu Ümar H9 meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Penyakit panas (demam) 
berasal dari didihan api jahanam maka 
redakanlah dengan air." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat neraka dan bahwasanya neraka 
adalah makhluk (10)) 


■ Penjelasan - 


: Faih adalah luapan panas. 

r«- gjj oi • Didihan dan panasnya neraka. 
Fahat al-qidru tafihi artinya tungku 
mengeluarkan uap ketika airnya mendidih, 
: \'i£ Ižo^l jk\ c/ij mengikuti pöia kata 
likii \^JSj artinya panas demam sudah mereda. 
Penyair pembangkit semangat menuturkan; 

Kala kumerasakan gejolak cinta di hati 


Aku menghampiri sumur kaum untuk 
mendinginkan tubuh 


Anggaplah tubühku secara lahir sudah dingin 
karena dinginnya air 

Lantassiapakiranyayangakanmendinginkan 
api di dalam tubuhku yang menyala-nyala? 

Iyadh menuturkan, riwayat dengan hamzah 
qath'i difathah dan ra' -nya dikasrah, dari akar 
kata s^lJl artinya ia mendinginkan sesuatu, 
sama seperti ilkL\ artinya ia menghangatkan 
sesuatu. 


HADITS KE-1425 

OOÜ < Jsü CJL) lioJo- - U.?0 

2QI oUi t \$j&š3jhj3 sfpu lii 
4 ji jjij b% :cJtf cfö 45 
£ db 1*3# J)! ISjifc fLj 

(p^> ^ |^A , I olj rv icJaJI vjbT YA ^>^>1) 


887 







Apabila didatangkan kepada Asma' binti 
Abu Bakar seorang wanita yang menderita 
sakit demam, ia akan mengambil air laiu 
ia tuangkan pada bagian saku (dadanya) 
Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah žgj memerintahkan kami supaya 
mendinginkan sakit demam dengan air." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), 
Bab: Demam adalah bagian dari panas api 
neraka (27)) 


---Penjelasan- 

l: Bagian berlubang dari baju, seperti 
kerah dan lengan. 

li*£: Kami meredakan panasnya. 


MAKRUHNYA MEMAKSA MINUM 
OBAT 


HADITS KE-1427 

3 oUaij :cJ\S - MfV 

\ jjäj H j\ 34 $ 

:di ii fJi :jii cjiii uii 
cOll c^l^l jO S JIÜ 

<c põüi 5 ^i sj£\ 4 ä Si 

jA v»Aj AT •t5jl*J>l t-jhS* tl (ijjlivJI A^yS-l) 
(*5lij^ aJx* -il 


HADITS KE-1426 


^Jl Cou^i :J\J i£oA>> - M?T 

tp4>- ja '-dyt fOj txfe 4^1 

gdb lij^li 

(p^>- ^vi-1 v_jIj ?A :i_JaJl vjbS” V\ (jjlitJl 4»^»-I) 


Rafi' bin Khadij berkata, "Aku mendengar 
Nabi 3gj bersabda, 'Demam berasal 
dari hembusan neraka Dahannam maka 
dinginkanlah ia dengan air.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), 
Bab: Demam adalah bagian dari panas api 
neraka (27)) 


Aisyah berkata, "Kami pernah mengobati 
Rasulullah jgjj dengan ladud (menuangkan 
obat dari pinggir mulut orang yang sakit) 
ketika beliau sedang sakit. Kemudian 
beliau memberi isyarat, 'Tanganlah kamu 
mengobatiku dengan ladud/ Maka kami 
katakan, 'Orang sakit memang tidak 
suka obat.' Setelah sadar, beliau berkata, 
'Bukankah aku telah melarang kalian 
untuk mengobatiku dengan Iadud7' Kami 
menjawab, 'Ya, karena orang sakit tidak 
menyukai obat.' Beliau pun bersabda, 'Tidak 
ada seorang pun di antara kalian yang harus 
diobati dengan ladud di rumahnya kecuali 
aku harus melihatnya? Kecuali Abbas, karena 
dia sekarang tidak ikut bersama kalian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi dan wafatnya (83)) 


..Penjelasan-- 

: Fauh dan faih sama secara wazan 
(pola kata) dan makna. Sudah dijelaskan 
pada syarah hadits nomor 1424. 


.-..Penjelasan.. 

ftjjJ: Kami menempatkan obat di salah satu 
sisi mulutnya secara paksa. An-Nawawi 
menuturkan dalam Syarh Muslim; para ahli 
bahasa menjelaskan, ladud adalah obat yang 
dimasukkan ke dalam salah satu sisi mulut 
pasien laiu si pasien diberi minum atau järi 
tangan dimasukkan ke bagian sudut mulut 


888 











tersebut laiu obat ditempelkan. Al-Jauhari 
juga menyebut; aldadtuhu dalam bentuk fi’il 
ruba’i, juga iltadadtu. 

itjiU UIaS : Kami kemudian berkata, 

"Keengganan—meminum obat ini—karena 
tidak suka,” kalimat ini adalah khabar untuk 
mubtada' yang dibuang. 

NJ: Rangkaian kalimat hai, artinya 
semua orang pasti diobati di hadapanku 
kala aku melihat mereka sebagai qisas atas 
tindakan mereka juga sebagai hukuman bagi 
mereka karena melanggar larangan beliau. 
Hukuman untuk orang yang melakukan 
pengobatan ini, alasannya jelas, sementara 
bagi yang tidak melakukannya, alasannya 
karena mereka meninggalkan larangan 
beliau. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menunjukkan bahwa isyarat yang 
difahami sama seperti kata-kata tegas, 
seperti yang ada dalam permasalahan ini. 
Juga menunjukkan, hukuman orang yang 
berbuat semena-mena adalah diperlakukan 
sama seperti yang ia lakukan, kecuali jika 
perbuatan yang ia lakukan haram. 

: Tidak hadir bersama kalian pada 
saat pengobatan. 


Ummu Qais binti Mihshan pernah mendatangi 
Rasulullah ^ dengan membawa anaknya 
yang masih kecil dan belum makan makanan. 
Rasulullah laiu mendudukkan anak kecil itu 
dalam pangkuannya. Anak itu kencing dan 
mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian 
minta diambilkan air laiu memercikkannya 
dan tidak mencucinya." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Wudht r (4), Bab: Kencing 
anak kecil (59)) 

-Penjelasan- 

jUj te jj : Memercikkan air di sekujur 
tubuh namun tidak sampai mengalir, seperti 
ditunjukkan oleh kata-kata perawi, "Beliau 
tidak membasuhnya,” karena airnya tidak 
sampai mengalir. Anak kecil yang dimaksud 
dalam hadits ini adalah anak kecil yang masih 
disusui, seperti ditunjukkan dalam kata-kata 
perawi, "Belum makan." Hadits ini menyebut 
ibn bukannya walad, karena ibn hanya untuk 
anak lelaki, sementara walad bisa digunakan 
untuk anak lelaki dan perempuan. Hukum 
dalam hadits ini hanya berlaku untuk anak 
lelaki saja, tidak untuk anak perempuan. 
Kencing anak perempuan harus dicuci. 


BEROBAT DENGAN KAYU GAHARU 

HADITS KE-1428 

• . -Sf . • • »S sf • - 

C-jl l^Jl isJJ ijvjJ pl - \t\A 

4Ü)I Jl 1^1 

-Ui! ÄZ &\ & 

4ju 


HADITS KE-1429 


> « • 


•S Sf * • 


:ÕJ\Ä CJ, il 

u* äi 

? C*' 1 ^ •» S i* $ • ii • ^ ii 

ya aj a^juA Ajumi a^3 Jld 

U-JLSbl ob 4j Õbj õj jj«Jl 
k....ä.Uj Uj- —U vjU \« VT :j 


Ummu Qais binti Mihshan menuturkan, "Saya 
mendengar Nabi |{g bersabda, 'Gunakanlah 
dahan kayu India (kayu gaharu), karena di 
dalamnya terdapat tujuh macam penyembuh 


889 







dan dapat menghilangkan penyakit (racun), 
di antaranya adalah radang paru-paru.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Memasukkan obat ke hidung dengan qusthul 
hindi (10)) 


.Penjelasan • - -.. 

iyji : Dijelaskan dalam An-Nihäyah, 
'aud hindy adalah qusth bahri (sejenis 
wewangian). Pendapat lain mengartikan; 
kayu yang digunakan untuk pedupaan. 

till : Obat-obatan, jamak syifa', sama seperti 
dawa' dan adwiyah, jamaknya asyaf. 

: Obat yang dituangkan ke hidung. 

.jjiit: Sakit tenggorokan pada anak muncul 
dari darah, atau muncul dari sobekan di 
antara hidung dan tenggorokan, penyakit 
ini disebabkan jatuhnya uvulva. Pendapat 
lain mengartikan; luka yang muncul di antar 
hidung dan tenggorokan yang umumnya 
menyerang anak-anak saat udara panas. 
Qusth bahri berguna untuk mengobati 
penyakit tenggorokan ini karena kayu ini 
mengeringkan bagian-bagian yang lembab, 
dan luka pada tenggorokan ini adalah darah 
yang tertutup lendir, atau karena kayu ini 
memiliki khasiat tersendiri. 

aj Üi: Diminumkan di salah satu sisi mulut. 
v-4-» olS : Radang selaput dada. 


BEROBAT DENGAN JINTAN HITAM 

HADITS KE-1430 

y, S\ Z 1 Z &\ S# -J\ ÕJ-U. - ur- 

ft,j £* &\ jõ 4*1 

(»bj-JI Ä-J-l <_j\j V ijbT VI: j A*yi.t) 


Abu Hurairah telah mengabarkan bahwa 
ia mendengar Rasulullah bersabda, 
“Habbatussauda' (jintan hitam) dapat 
mengobati segala penyakit, kecuali kematian." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan " (76), Bab: 
Jintan hitam (7)) 


-..Penjelasan-- 

ilSpl s$~\ : Disebutkan dalam Al-Qämus, %Ah\ 
adalah habbah sauda', asli 

Persia. 

plUl: Kematian. 


TALBINAH (BUBUR GANDUM LEMBUT) 
BISA MENGUATKAN HATI ORANG 
YANG SAKIT 


HADITS KE-1431 

aJlc- 4Ul =£iJl gjj tio-U- - \it\ 

1$1aI {j* õIDl õU lil I^jI .LU/J 

ojil \4Lfcl Sl iLll)l õJjJ 

^ t i?* * ^ I «•«•* 9 } 

JÜjJ AJU-Jj {jA 4-4jU 

cV^JLa :cJlI Ifcic. ÄivJtšJl 

H^IžJl ^ 4)1 

äP' 

(tjuJbil <_Aj tt <—V•: j 


Aisyah istri Nabi mengisahkan bila salah 
seorang dari keluarganya meninggal, kaum 
wanita pun berkumpul laiu bubar, kecuali 
pihak keluarganya. Laiu ia menyuruh untuk 
menyediakan periuk berisikan bubur yang 
dimasak dari talbinah (gandum lembut)) 
Setelah itu, ia membuat campuran daging 
dan roti kemudian bubur talbinah tersebut 
dituangkan di atasnya. Setelah itu, Aisyah 
berkata, "Makanlah, karena aku telah 


890 









mendengar Rasulullah žg bersabda, 'Talbinah 
(buburgandum lembut) bisa menguatkan hati 
yang sakit, yang menghilangkan kesedihan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: At 
Talbiyah (kuah yang terbuat dari tepung dan 
susu) (24)) 


-Penjelasan- 

: Tungku dari batu. 

: Kuah dari tepung atau dedak, kadang 
dicampur madu. Disebut talbinah karena 
mirip susu; putih dan lembut. 

: Fa’il bermakna maful, juga disebut 
matsrud. Tsaradtulkhubza tsardan mengikuti 
pola kata qatala, artinya aku meremukkan 
roti kemudian dicampur kuah, isim-nya 
tsurdah. 

ilž-: Melegakan, yaitu melegakan hati orang 
yang sakit, menghilangkan kesedihan dan 
membuatnya giat. 

: Fuad adalah hati. Hati orang sedih 
melemah karena mengering disebabkan 
berkurangnya zat makanan. Makanan yang 
disebut dalam hadits ini melembabkan dan 
memperkuat hati. Fungsi yang sama juga 
berlaku bagi hati orang sakit. 


BEROBAT DENGAN MADU 


HADITS KE-1432 

^s> -£i)l (jl jl t-Louu vIoJjh - \tT? 

:jül hu J: 1 jLj A&- ÄI 

Aili :Jlld $ p Aili 

:jÜi tä p Aili :JÜl OžNlJl *& p 

Aiwij tiiLi-1 ^Xi Ajjl jJUtf : JIaI cJJü 


(j...w,Uj t \_-LJl vi lj 


Abu Sa'id meriwayatkan bahwa seorang 
laki-laki mendatangi Nabi jgg dan berkata, 
"Saudara saya sedang menderita sakit 
perut." Beliau bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, 
laiu beliau tetap bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang yang ketiga 
kalinya, beliau bersabda, "Minumilah madu." 
Kemudian dia datang lagi sambil berkata, "Aku 
telah melakukannya." Beliau pun bersabda, 
"Maha benar Allah, dan perut saudaramulah 
yang berdusta. Berilah madu." Laiu ia pun 
meminuminya madu dan akhirnya sembuh. 9 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Berobat dengan madu (4)) 

--Penjelasan-- 

Jpis: Diare disebabkan dyspepsia (salah 
cema). 

Sile. ; Madu saja atau dicampur dengan 
bahan lain. 

iuijü: Allah benar, karena Ia berfirman, "Dari 
perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya 
terdapat obat yang menyembuhkan bagi 
manusia,” (An-Nahl: 69) yaitu madu. Nabi jg 
seeara tegas menyebutkan, kata ganti dalam 
firman-Nya; (IHijli) merujukkepada minuman 
yang dimaksud, yaitu madu. Ini benar. 

\yü IHii: Karena ketika pengobatan dilakukan 
seeara berulang, obat melawan penyakit 
hingga hilang. Untuk itu, memperhatikan 
takaran dan cara pemakaian obat, 
memperkirakankekuatanpenyakitdanpasien 
termasuk salah satu kaidah pengobatan 
terbesar. Ibnu Qayyim menuturkan dalam 

9 Dalam kitab Zädul Ma'id disebutkan bahwa, ilmu 
pengobatan Nabi ig tidak seperti ilmu pengobatan para 
dokter. Ilmu pengobatan Nabi bersifat yakin, pasti, dan 
ilahi, bersumber dari wahyu, cahaya kenabian, dan akal 
vang sempuma. Sementara ilmu pengobatan selain beliau 
oersifat terkaan, perkiraan dan eoba-eoba. 


891 








Zädul Ma'äd, pengobatan Nabi tidak 
sama seperti pengobatan para tabib, karena 
pengobatan Nabi bersifat pasti dan ilahi, 
bersumber dari wahyu, lentera nubuwah dan 
kesempurnaan akal, sementara pengobatan 
lainnya bersifat hipotesa dan pengalaman. 


THA’UN , TATHAYYUR , DAN 
PERDUKUNAN 

HAD1TS KE-1433 

diUl J\5 : JIS Ajj Q iloA» - MYT 

Jp o^J Ojfi-UaJI : fJuj 4Wl 

. ^a Li 5^ jp j' <£? 

'M3 jöjU Aj lill 

(Qb iii) ^ b!/5 ^ ^ 

(üWJt jjI Uijt^ #1 :»LuSll <_jbS" V 


Usamah bin Zaid meriwayatkan, Rasuiullah jgjj 
bersabda, "Tha'un (wabah penyakit sampar, 
pes, lepra) adalah sejenis kotoran (siksa) 
yang dikirim kepada satu golongan dari Bani 
Israil atau kepada umat sebelum kalian. Jika 
kalian mendengar ada wabah tersebut di 
suatu wilayah janganlah kalian memasuki 
wilayah tersebut dan jika kalian sedang 
berada di wilayah yang terkena wabah 
tersebut janganlah kalian keluar darinya." 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah 
kalian mengungsi darinya kecuali untuk 
menyelamatkan diri."' 0 


10 Dalam sebuah hadits disebutkan, 'Wabah Tha’un adalah 
sebuah adzab yangAllah kirimkan pada orang-orang vang 
Dia kehendaki dan Dia menjadikannya sebagai rahmat 
bagl orang-orang yang beriman. Karenanya, tidaklah 
seorang hamba terkena wabah Tha'un kemudian ia tetap 
tinggaldi negerinya dengan sabar, ia tahu, ia tidak akan 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (70), Bab: Telah 
bereerita kepada kami AbuAI-Yaman (54)) 

.Penjelasan.- 

: Luka-luka yang muneul di tubuh, 
umumnya di lengan, ketiak, tangan, järi, atau 
di sekujur tubuh, disertai pembengkakan dan 
sakit, nanah keluar disertai suhu panas, daerah 
di sekitar luka menghitam, menghijau, atau 
memerah lembayung namun keruh, disertai 
detakan jantung hebat dan muntah-muntah. 

JJrj : Azab. An-Nawawi menjelaskan, 
gambaran penyakit seperti ini merupakan 
siksa khusus untuk umat-umat sebelum 
kita, sementara umat ini, penyakit ini 
adalah rahmat dan syahadah." Disebutkan 
dalam kitab Shahihain, Nabi jgi bersabda, 
“Orang mati karena tha’un adalah syahid.” 
Disebutkan dalam hadits lain di selain kitab 
Shahihain, “Tha’un adalah siksa yang Allah 
kirim kepada siapa yang Ia kehendaki, laiu Ia 
menjadikannya sebagai rahmat bagi orang- 
orang mukmin. Maka, tidaklah seorang 
hamba dimana penyakit tha’un mewabah 
laiu ia bertahan di negerinya dengan sabar, 
ia tahu bahwa ia tidak akan terkena apapun 
selain yang telah Allah tetapkan untuknya, 
melainkan ia mendapatkan seperti pahala 
orang mati syahid.” Disebutkan dalam 
hadits lain, u Tha’un adalah kesaksian bagi 
setiap muslim.” Tha’un hanya menjadi 
kesaksian bagi musiim yang sabar, seperti 
disebutkan dalam hadits di atas. An- 
Nawawi juga menjelaskan, hadits-hadits ini 
melarang menghampiri suatu negeri tempat 
tha’un mewabah, dan melarang keluar 
meninggalkan negeri tersebut. Tidak apa-apa 
jika keiuar untuk suatu keperluan. Yang kami 
sebutkan ini adalah pendapat kami, juga 
pendapat jumhur. 


terjangkit wabah itu kecuali jika telah Allah tetapkan, 
melainkan ia seperti pahala mati syahid." Wabah Tha'un 
menjadi kesyahidan bagi muslim yang sabar sebagaimana 
disebutkan dalam hadits di atas. 


892 






«U Ijljj jLAai-Ji S : Qadhi menjelaskan, 
seorang peneliti dan pengkaji bahasa Arab 
menuturkan salah satu pendapat yang 
menyebut i’rab nashab ini, ia menyatakan, 
"Nasab sebagai hai" 'Jl di sini untuk 
mengharuskan, bukan untuk pengecualian, 
perkiraannya; janganlah kalian keluar jika 
hanya untuk melarikan diri dari tha’un. 


HADITS KE-1434 


• ** •«- • •<„ • ^ > i „ 

^ ^ ** - Hrt 

Äi ese .5 vliii 5 ; ž? # äi 

K» 5* & ^Sii 

ajÜwjI} ^j^il jj Suilt jl J&Vl Jljit 

a? ^ Jsk & ä 

J. # JÜ 3 :o -a 

Jj illjil §f jLijJi-g jLijlüLü ^IEjJ 

- ,* » • - f.s* , . 5 „ 

C>j> JJ JUJ (jkuüu 

:fy»J žr> £ 6? % yV 

AUl 4jll Jj-uj oUutflj (J-jIjJI aIäJ JUL# 

jlljil lui Jp f£»Jjü jt <$ji V} |Älj aJIc 
jlift‘l ^ güt :JV 5 iS j* l^iisjl :JUj 
ijŽLJ jUjUDi .j4y»J3 
: j\i fi ji. :jüi rtšSui-f Ijüü-Ij 

jf UÄIA <jO jj> £jl 

•'! tiiSf .11 •■Ju 1 -■> 

A*At |« 4 *£ V Uju . ^ j»JJ JJ mJUjI 

fi^S Slj o-ljlb £?jj jt (ijl :lpUl $5£j 
31 lillil £ ^SUi £ |jjil lii £ 
:^eil jj SJ^jtljti AÄt j* 


ui u; UjJll :jlt jül ÄI Jjj j* gQi 

Äjfjf *Ä‘ ii ÄI J jj j* > r t( Uj S J^t 

UilJ^I <0üjj£ JJ ijjlj õ£i jjl eü 51? jj 

«" ti 1 ^ *. «• *tt 2" • «• „ {tti" c 

A y a > ) CJjtj Jl j-jJI <AjJ>- a j A~ä> 

j Jj5j \ 4 lltj Jälil clLtj 6)3 <Ä' jkõ 
lll«li jl§ (Jjfr jj ^jJI uit JI^J :j \3 ÄI 
liit lift £ ^jlt jj :JIj 3 jäJu 3 ^ 

:jjil «jdlj AÄt ÄI Ji ÄI jjlj cJlj! 

xij blj tjJLfr lyiJAJ >J J9jb Aj bl 

J^äS :J\j AJU l^l^J I ^lj I 4 J jikUl^ j^jU 

** * ?i C* l*'® ''tit 

(-9[yvajl aj «^ AJJl 

(^cUaJl \> ijVj T* xyJaJl i_jh5” YT : j (jjUJl 


Hadits Abdurrahman bin Auf dari Abdullah 
bin Abbas meriwayatkan bahwa Ümar 
bin Khatthab pernah bepergian menuju 
Syam. Ketika ia sampai di daerah Sargha, 
dia bertemu dengan panglima pasukan, 
yaitu Abu Ubaidah bersama shahabat- 
sahabatnya. Mereka mengabarkan bahwa 
negeri Syam sedang terserang wabah. Ibnu 
Abbas berkata, "Laiu Ümar bin Khatthab 
berkata, 'Panggilkan untukku orang-orang 
Muhajirin yang pertama kali (hijrah))' 

Kemudian mereka dipanggil, laiu dia 
bermusyawarah dengan mereka dan 
memberitahukan bahwa negeri Syam sedang 
terserang wabah. Mereka pun berselisih 
pendapat. Sebagian dari mereka berkata, 
'Engkau telah keluar untuk suatu keperluan, 
kami berpendapat bahwa engkau tidak perlu 
menarik diri.' Sebagian lain berkata, 'Engkau 
bersama sebagian manusia dan beberapa 
shahabat Rasulullah jg. Kami berpendapat 
agar engkau tidak menghadapkan mereka 


893 




dengan wabah ini/ Ümar pun berkata, 
'Keluarlah kalian.' 

Kemudian dia berkata, 'Panggilkan untukku 
orang-orang Anshar.' Laiu mereka pun 
dipanggil. Setelah itu, dia bermusyawarah 
dengan mereka. Ternyata mereka sama seperti 
halnya orang-orang Muhajirin dan berbeda 
pendapat seperti halnya mereka berbeda 
pendapat. Ümar berkata, 'Keluarlah kalian/ 

Oia berkata, 'Panggilkan untukku siapa saja 
di sini yang dulu menjadi tokoh Quraisy dan 
telah berhijrah ketika Fathul Mekah.' Mereka 
pun dipanggil dan tidak ada yang berselisih 
dari mereka, kecuali dua orang. Mereka 
berkata, 'Kami berpendapat agar engkau 
kembali membawa orang-orang dan tidak 
menghadapkan mereka kepada wabah ini.' 

Ümar kemudian menyeru kepada manusia, 
'Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas 
pelana (maksudnya hendakberangkatpulang 
di pagi hari), bangunlah kalian pagi hari.' Abu 
Ubaidah bin Jarrah bertanya, 'Apakah engkau 
akan lari dari takdir Allah?' Maka Ümar 
menjawab, 'Kalau saja yang berkata bukan 
kamu, wahai Abu 'Ubaidahl Ya, kami lari dari 
takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. 
Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki 
unta kemudian tiba di suatu lembah yang 
mempunyai dua daerah, yang satu subur dan 
yang lainnya kering, tahukah kamu jika kamu 
membawanya ke tempot yang subur, niscaya 
kamu telah membawanya dengan takdir 
Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat 
yang kering maka kamu membawanya 
dengan takdir Allah juga."' 

Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian 
datanglah Abdurrahman bin 'Auf. Dia tidak 
ikut hadir (dalam musyawarah) karena ada 
keperluan. Dia berkata, 'Saya memiliki kabar 
tentang ini dari Rasulullah ^jg bahwa beliau 
pernah bersabda, 'Jika kalian mendengar 
suatu negeri terjangkit wabah maka 
janganlah kalian menuju ke sana. Namun, 


jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian 
berada di dalamnya maka janganlah kalian 
keluar dan lari darinya/" 

Ibnu Abbas berkata, "Laiu Ümar memuji Allah 
kemudian pergi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Tentang penyakit Tha'un (30)) 

-Penjelasan-- 

filJi : pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 18 H. 

untuk mengecek kondisi rakyat, saat itu terjadi 
tha’un yang disebut sebagai tha'un Amwas. 

Sebuah perkampungan di lembahTabuk, 
di dekat Syam, kata ini boleh diberi tanwin 
dan boleh juga tidak. Ada yang menyatakan, 
Amwas adalah kota yang ditaklukkan Abu 
Ubaidah, kota ini terhubung dengan Yarmuk 
dan Jabiyah, jarak antara kota ini dengan 
Madinah terpaut sejauh tigabelas marhalah. 

: Maksud Ajnad adalah lima kota Syam; 
Pelastina, Urdun, Damaskus, Himsh, dan 
Qanasrin. 

;UjJl $: Tha'un. 

: Yang shalat menghadap dua 

kiblat. 

o-ViJt : Sahabat lain, mereka mengatakan 
ini untuk mengagungkan para sahabat, sama 
seperti perkataan penyair berikut: 

Mereka adalah kaum terbaik, wahai Ummu 
Khalid 

^jü : Mendatangkan mereka. 

yang berhijrah ke Madinah pada 
tahun penaklukan Makkah, atau masuk Islam 
pada penaklukan Makkah, atau disebut secara 
mutlak untuk siapapun yang berhijrah ke 
Madinah setelah penaklukan Makkah meski 
hukum hijrah setelah penaklukan Makkah 
sudah berakhir, untuk membedakan mereka 
dengan orang-orang yang tetap tinggal di 
Makkah dan tidak berhijrah sama sekali. 


894 





: bepergian pada pagi hari dengan 
berkendara, 

Jp: Di atas punggung hewan tunggangan 
kembali ke Madinah. 

\jScjJi : Berkendara seraya bersiap untuk 
kembali pulang. 

: Di atas punggung hewan tunggangan. 

\x£. tf £ lilVž ') : Andai saja bukan kamu 
yang mengatakannya, wahai Abu Ubadah, 
tentu sudah aku beri pelajaran, karena telah 
menentang saya dalam masalah ijtihad yang 
sudah disepakati sebagian besar ahlul halli 
wal ‘aqdi, atau kata-kata ini sebatas angan 
yang tidak memerlukan jawaban, maknanya 
demikian; jika orang selainmu yang tidak 
punya pemahaman mengatakan seperti itu, 
bisa dimaklumi. 

: Katakan kepadaku. 

0^3 ic-: Dua tepi. 

tSj: Ketika kalian mendengar tha’un. 

*%£■ % : Agar lebih tenang bagi jiwa 

kalian dan lebih melenyapkan bisikan setan. 

il* lj \y> '%: Agar tidak menentang takdir. 

Jika keluar untuk maksud lain bukan untuk 
melarikan diri, boleh. 


PENYAKIT MENULAR DAN 
PENCEGAHANNYA 

HADITS KE-1435 

5i; «ilc. Äi VJfp yi iJ**- - uro 

% S fLj ^ äi äi 

jjijGUiÄi 

äiSjžsõ 

^Ül^: jlÜ \£Z j£Ju» 




(jkJijj-L 


AbuHurairah a® berkatabahwasesungguhnya 
Rasulullah jg bersabda, "Tidak ada 'adwa 
(meyakini bahwa penyakit tersebar dengan 
sendirinya, bukan karena takdir Allah), tidak 
ada shafar (menjadikan bulan Shafarsebagai 
bulan haram atau keramat), dan tidak pula 
hammah (reinkarnasi atau ruh seseorang 
yang sudah meninggal menitis pada 
hewan))" Laiu seorang Arab Badui berkata, 
"Wahai Rasulullah, laiu bagimana dengan 
unta yang ada di padang pasir, sea ka n- 
akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang 
kemudian datang padanya unta berkudis 
dan bercampur baur dengannya sehingga ia 
menularinya?" Nabi sü pun bersabda, "Lantas 
siapakah yang menulari yang pertama?" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengobatan" (76), Bab: 
Tak ada bulan Shafar yang keramat, ia adalah 
penyakit cacing yang merusak perut (25)) 

-Penjelasan-- 

(jjic. Sl: Menafikan apa yang diyakini orang- 
orang Jahiliyah bahwa penyakit menular 
dengan sendirinya, bukan karena perbuatan 
Allah. 

}li Sl} : Menafikan apa yang mereka yakini 
bahwa di dalam perut ada hewan kecil yang 
bergerak-gerak saat lapar dan mungkin 
membunuh orang. Menurut orang Arab, 
penyakit ini lebih menular dan lebih 
membahayakan dari peperangan. 

ISU Sl}: Ada dua penakwilan untuk kata ini. 

Pertama; orang Arab merasa sial karena 
burung hantu. Mereka menyatakan, jika 
burung ini bertengger di rumah seseorang 
laiu ia meühatnya, burung tersebut 
memberitahukan kematiannya atau salah 
satu keluarganya. Ini penjelasan Malik bin 
Anas. 


895 






Kedua; orang Arab meyakini bahwa tulang 
orang mati, ada yang bilang nyawa orang 
mati menitis ke dalam burung hantu. 
Inilah penjelasan sebagian besar ulama, 
dan penjelasan ini masyhur. Mungkin saja 
kedua penafsiran ini yang dimaksudkan, 
karena keduanya sama-sama batil. Nabi gj§ 
menjelaskan hal-hal seperti ini merupakan 
kebatilan dan kesesatan orang-orang Jahiliyah 
karena memiliki keyakinan seperti itu. 

itpLli 0S : Seakan biawak dari sisi kecekatan, 
kekuatan, dan keselamatan dari penyakit. 

jijli £ : Khabar Jš, idlJI hai dari 

kata ganti tersembunyi dalam khabar, 
menyempurnakan makna kebersihan, karena 
unta tersebut berada di tanah dan mungkin 
ada sebagian dari tanah yang melekat 
padanya. 

51 S : Jawaban ini sangat fasih dan 
indah, maksudnya dari mana datangnya 
kudis yang kata mereka menular itu? Jika 
mereka menjawab dari unta lain, berarti 
mengharuskan rangkaian tanpa ada 
putusnya. Atau jika mereka menjawab karena 
sebab lain, silahkan katakan apa sebabnya. 
Jika mereka menjawab bahwa sesuatu yang 
melakukan hai itu pada unta pertama, juga 
melakukan hai yang sama pada unta kedua, 
berarti yang melakukan semua itu adalah 
Zat Maha Kuasa lagi Pencipta, tiada ilah— 
yang berhak diibadahi dengan sebenamya— 
selain-Nya dan tidak ada yang memberikan 
pengaruh selain-Nya. 


HADITS KE-1436 

.• .» f * • 


ttl J* ^31JÜ : j\5 ^1 - urn 

3 > 9 • s ' .> 11 , •'< - 

JP i ^r £ ’ 

(õlfc M t_j\j of YT : j 4^».!) 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, 'Oanganlah mengumpulkan yang 
sakit dengan yang sehat." 

HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Tidak ada re-inkarnasi (53)) 

.Penjelasan.-. 

: Maksudnya orang yang memiliki unta 

sakit. 

: Orang yang memiliki unta sehat. Makna 
hadits; siapa yang memiliki unta-unta sakit, 
jangan membawa unta-untanya menghampiri 
unta-unta sehat milik orang lain. 


MERASA SIAL DAN OPTIMIS 


HADITS KE-1437 


tilfr Att\ dUU # j-il - MTV 

Slj ^ :JÜ fi-*5 ^giJl 

-3 jUJi 4* ju3i 

V cjli ot :i..kH t—>1^" S"\ : j 4»^»-l) 


Anas m meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Tidak ada '<adwa 
(keyakinan adanya penularan penyakit 
dengan sendirinya), tidak ada thiyarah 
(menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi 
beramal), dan yang menakjubkanku adalah 
al-fa'lu ." Mereka bertanya, "Apakah al-fa'lu 
itu?" Beliau menjawab, "Kalimat yang baik 
(motivasi, optimisme))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengobatan" (76), Bab: 
Tak ada penyakit yang menyebar dengan 
sendirinya tanpa takdirAllah (54)) 

---Penjelasan.-. 

ij)? S : Thayrah adalah merasa sial pada 
sesuatu, thayrah adalah bentuk mashdar 


896 









dari kata tathayyara. Dikatakan; tathayyara 
thyaratan dan takhayyara khayratan, tidak ada 
bentuk mashdar seperti ini selain kedua kata 
ini. Pada mulanya, kata ini digunakan untuk 
perasaan sial terhadap burung dan biawak 
yang bergerak ke sisi kanan dan kiri, perasaan 
ini membuat mereka mengurungkan niat 
untuk melakukan sesuatu. Syariat menafikan 
hal-hal semacam ini, menggugurkan dan 
melarangnya. Syariat memberitahukan 
bahwa semua ini tidak berpengaruh dalam 
mendatangkan manfaat ataupun menangkal 
mara bahaya. Thayrah termasuk salah satu 
amalan orang-orang syirik dan kafir. 

JUji : yaitu seseorang sakit laiu mendengar 
orang lain memanggil temannya, "Hai Salim!” 
(salim artinya orang selamat), atau tengah 
mencari sesuatu laiu mendengar orang 
lain memanggil temannya, “Hai Wajid!” 
(wajid artinya orang yang menemukan). 
Dijelaskan dalam An-Nihäyah; adanya Nabi 
jg menyukai sikap optimis, karena ketika 
orang-orang mengharapkan faedah dan 
manfaat dari Allah melalui segala sebab, 
entah lemah ataupun kuat, mereka berada 
dalam kebaikan, dan andaipun mereka keliru 
pada sisi raja' (harapan akan rahmat), toh 
raja' lebih baik bagi mereka. 


HADITS KE-1438 


Jj-jj OAy* : J\5 iijijb CoJjv - UTA 

^ :JJiÜ jJu jj dJlfr 4A)1 4jj! 

iiüji k$5\ :j\i juii Uj :$ll juii 



(õjdiJl i_j\j tr obS* VI t) 


Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
bersabda, 'Tidak ada thiyarah (menganggap 


sial sesuatu hingga tidak jadi beramal)) Yang 
terbaik adalah al-falu." Ditanyakan, "Apa 
itu a/-fa7u?" Beliau menjawab, "Kalimat baik 
(motivasi, optimisme) yang didengar oleh 
salah seorang dari kalian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatan" (76), Bab: 
Firasat sial (Thiyarah) (43)) 

--- • Penjelasan... 

: Yang terbaik dari perasaan sial. 

Jtljl: Kebalikan thayrah, kata ini digunakan 
dalam kebaikan dan keburukan. Disebutkan 
dalam hadits Urwah bin Amir riwayat Abu 
Dawud, ia berkata, “Aku menyebut-nyebut 
tentang kesialan di dekat Rasulullah 
beliau kemudian bersabda, ‘Yang terbaik 
darinya (kesialan) adalah optimis dan ia 
(kesialan) tidak mengembalikan orang 
muslim (untuk melakukan sesuatu). Maka 
jika seseorang di antara kalian melihat 
sesuatu yang tidak ia sukai, bacalah, ‘Ya 
Allah! Tiada yang mendatangkan kebaikan- 
kebaikan selain-Mu, tiada yang menangkal 
keburukan-keburukan selain-Mu, tiada daya 
dan kekuatan tanpa pertolongan Allah'.” 


HADITS KE-1439 

(õjjlaM ljIj tr 

Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda, "Tidak ada 'adwa (keyakinan 
adanya penularan penyakit), tidak ada 
thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga 
tidak jadi beramal), dan adakalanya kesialan 
itü terdapat pada tiga hai, yaitu istri, tempat 
tinggal, dan kendaraan." 


'jk Vs t 


897 







(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatarf' (76), Bab: 
Firasat sial (thiyarah) (43)) 

--Penjelasan-- 

x$'yZ. S : ‘Adwa di sini artinya penularan 
penyakit dari orang ke orang, misalkan orang 
berpenyakit wabah menghampiri orang lain 
laiu orang tersebut tertular, seperti penyakit 
kusta, sopak, cacar, paru-paru, sakit mata, 
dan lainnya. Menurut sebagian besar ulama, 
yang dimaksud adalah menafikan penularan 
seperti yang ditunjukkan tekstual hadits. 

% • Sesuatu yang dirasa membawa 
kesialan. : Kebalikan dari berkah. jfpl: 
Misalkan tidak bisa memberikan keturunan 
atau suka mengumpat. : Misalkan rumah 

sempit dan tetangga-tetangga tidak baik. Cl% 
: Misalkan tidak digunakan untuk berperang 
dijalanAllah. 


HADITS KE-1440 


>i.| . 1 . Ä ,i » + 

4ÜI ui! i Xx +d lil* 

Oi *0^ 4Äll 4JJl <<CX- 

caj* ü,o^ 

jSjb L* i_)U IV Ijj-Jlj 


Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi £© 
meriwayatkan bahwa Rasulullah -äg bersabda, 
"Kalau ada kesialan pada sesuatu maka ada 
pada wanita, kuda, dan tempat tinggal." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihaddan Perjalanarf (56), 
Bab: Penjelasan tentang kesialan kuda (47)) 


---Penjelasan--- 

tCsr & oš il: Jika kesialan ada pada sesuatu, 
maka adanya pada wanita, kuda, dan rumah. 
Inimemberitahukan bahwa tidakadakesialan 
dalam hal-hai tersebut. Karena kesialan tidak 


ada pada hal-hal tersebut, berarti tidak ada 
pada hal-hal lain. 


MEMBUNUH ÜLAR DAN BINATANC 
SEJENIS 

HADITS KE-1441 

#1 JÜ AjÜ ~ 'W' 

gg:.fa iS \j£\j o\!ii $j\ *jiii 

VjSsi^ Sjlrf Ui^uüJl # j\5 . jii 
Oi ^ S «jjtö 

:Jll oCjLl JiL Jti jJu0} 4JJl J-» 

j^J^l gfij ojjiil o^ (iUj ^ Aii 

^ j! ^ $'}) S!5j (ij 

(uiUail^j 

:(JIaj <lil Jji M i~>b5T 0 ^ 

(«$> O* 'üi 


Hadits Ibnu Ümar dan Abu Lubabah. Ibnu 
Ümar berkata bahwa ia pernah mendengar 
Nabi ^jj yang sedang menyampaikan 
khotbah di atas mimbar, "Bunuhlah ular- 
ular dan (terutama) bunuhlah ular belang 
(bergaris putih pada punggungnya) dan ular 
yang ekornya pendek (putus), karena kedua 
jenis ular ini dapat merabunkan pandangan 
dan menyebabkan keguguran (janin))" 

Abdullah berkata, "Ketika aku mencari 
ular untuk membunuhnya. Abu Lubabah 
memanggilku dan berkata, 'Jangan kamu 
bunuh.' Aku katakan, 'Sesungguhnya 
Rasulullah ^ telah memerintahkan untuk 
membunuh ular-ular.' Dia (Abu Lubabah) 


898 









berkata, 'Beliau setelah itu melarang 
membunuh ular-ular yang tinggal di rumah, 
yaitu yang disebut al-'awamir (ular yang 
lama berdiam di rumah manusia))'" 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka Abu 
Lubabah bin Abdil Mundzir atau Zaid bin 
Khatthab melihatku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaarf 1 (59), 
Bab: Firman Allah Ta'ata: "dan Dia sebarkan 
di bumi itu segala jenis hewan" (14)) 

..Penjelasan.-. 

qs&£]I la: Ular yang di punggungnya terdapat 
dua garis putih. 

_£MI: Ular yang tid ak memiliki eko r a tau eko rnya 
pendek, atau ular sepanjang sejengkal atau 
lebih sedikit. Nadhr bin Syamil menjelaskan, 
oKi&l la adalah sejenis ular berwama biru 
yang tidak memiliki ekor, wanita hamil yang 
melihat ular jenis ini, pasti keguguran.” 

>kJI oUJu: Menghilangkan cahaya mata. 

jil ol fcjlila j : Maknanya; ketika wanita 
hamil melihat dua ular ini dan merasa takut, 
umumnya keguguran. 

J^-l: Kehamilan. 

äjiet: Aku ikuti dan aku cari-cari. 

o£Ji 0 I 3 S: Ular-ular yang ditemukan di dalam 
rumah, karena mungkin jin yang berwujud 
ular. Malik mengkhususkan rumah-rumah 
Madinah. 

’ja\jA\ : Tempat-tempat yang dihuni jin karena 
mereka sudah lama tinggal di tempat-tempat 
tersebut. _^t^ji berasal dan kata ’JJ& artinya 
tinggal sudah sejak lama. 


HAD1TS KE-1442 


ui* : JÜ 4JJI - MU 

cjjJ IwjL g ijLj ^ 


: jj Ujiill (14=41^ 

\ijS iS dSij :JÜLs :J\I 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Ketika 
kami sedang bersama Nabi ^ di dalam gua, 
wahyu turun kepada beliau, yaitu surat Wal- 
Mursalat. Saat itu beliau membacakannya 
dan aku menghafal bacaan surat tersebut 
langsung dari gerak bibir (muiut) beliau. 

Ketika muiut beliau masih basah membacakan 
surat tersebut, tiba-tiba muncul seekor ular di 
hadapan kami. Rasulullah pun bersabda, 
'Bunuhlah ular itu.' Maka kami mengejar ular 
itu, tapi tak berhasil menemukannya. Nabi 
pun bersabda, 'Ular itu telah lolos dari 
keburukan kalian sebagaimana kalian sudah 
lolos dari kejahatannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Al 
Mursalat (77), Bab: Telah bercerita kepadaku 
Mahmud (1)) 

..Penjelasan. 

jlc : Sebuah gua di Mina. 

I*j : Liur beliau belum mengering, karena 
saat tersebut adalah saat-saat pertama 
turunnya surah yang dimaksud. 

UlSjisIli : Kami saling berebutan siapa di 
antara kami yang lebih dulu menemukan ular 
tersebut. 


899 










MEMBUNUH CICAK 


HADITS KE-1443 

4A1I SgiM jjl f I Co.X> - Mir 

pl-. U JL* jj». v_jU U ijii-l tx> i_jbS” o^ 

( JLA-11—a.»..- Ijj £Äa piC- 


Hadits Ummu Syarik bahwa Nabi jgg 
menyuruhnya untuk membunuh cicak. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng bukit (15)) 

-.— Penjelasan-- 

\\y : Kata tunggalnya ^ artinya tokek, 
disebut seperti itu karena ringan dan bergerak 
cepat. Imam An-Nawawi menuturkan, para 
ahli bahasa menjelaskan, wazagh dan samul 
abrash adalah jenis tokek, samul abrash 
adalah tokek besar. Ulama sepakat, tokek 
termasuk serangga pengganggu. 


HADITS KE-1444 


4JJl ^1)1 ^ iiolE - Mii 

fLj äi 4 jji S J {Lj 

f Jiaj U vjU V :ju*oM »\y* tA <>•/»-t) 


Aisyah & istri Nabi meriwayatkan 
bahwa Rasulullah žg bersabda, "Cicak itu 
kecil bahayanya," dan aku belum pernah 
mendengar beliau memerintahkan untuk 
membunuhnya. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Denda berbun/' (28), 
Bab: Orang yang sedang ihram membunuh 
hewan (7)) 


.Penjelasan- 

j_ly: Bentuk tashghir dari kata fasiq, sebagai 
celaan dan hinaan untuk hewan ini. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, tikus disebut 
fuwaisiq sama seperti lima binatang lain yang 
juga disebut dengan sifat fasiq yang dibunuh 
di tanah halal maupun haram. Makna asli 
fasiq adalah menyimpang. Hewan-hewan 
yang disebut ini menyimpang dari watak 
sebagian besar serangga dan semacamnya 
karena lebih berbahaya dan mengganggu. 


LARANGAN MEMBUNUH SEMUT 


HADITS KE-1445 

1,5 >•' ti , , , - • J * * • 

>.U* r & 4 ltl .'Ad. S » k *lt 1*-^, 

\*>~ * * " 

. s r 2f»i 


:Jl3 AJLft <UJl (S?j e_^A - MU 

** V 

•j£u fLj kL & & äi 


ijpj y* \lõ iili 

ci>i Illi 5i ^i äi ci 

jtf-i „*!. .. 2sf 
ai ya <b»| 

(^ (_jU \or yuš ° : j <»-^»-I) 


Abu Hurairah ss berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Ada semut yang 
menggigit seorang nabi dari para nabi 
terdahulu. Kemudian, nabi itu memerintahkan 
agar membakar sarang semut-semut tersebut. 
Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, 
'Apakah engkau akan membakar suatu umat 
dari umat-umat yang senantiasa bertasbih?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: Telah 
mencetitakan kepadaku Yahya (153)) 


900 









* Penjelasan - 


<iJoj I: Menggigit. 

jüJi : Sarang tempat semut berkumpul. 

õ? : Dengan hamzah difathah dan 
hamzah istifham yang diperkirakan. 


LARANGAN MEMBUNUH KUCING 


HADITS KE-1446 

Oj+*j (Ji 58® ^<o. X>* — MtT 

4 fv^l colft :jll fLj ÄI äi 

jiS)i c&iS ciu Ji s> 

Cšt Vj l^4>- {£ 31 14ÜÜ Slj IfLaisl 

J* ^ 

(õUJl _jjl Liju- <_>U <>t *_jV^S” “V* :j <#-^>-1) 


Abdullah bin Ümar 4© meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ig bersabda, "Ada seorang wanita 
disiksa disebabkan mengurung seekor kucing 
hingga mati kelaparan laiu wanita itu pun 
masuk neraka. la tidak memberinya makan 
dan minum ketika ia mengurungnya dan 
tidak membiarkannya berkeliaran sehingga 
dia hanya memakan serangga tanah."" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi' (60), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Abu Al-Yaman (54)) 


.Penjelasan • 

li : Terkait kucing. 


11 Imam Nawawi berkata, 'Hadits tersebut menjadi dalil 
diharamkannya membunuh kucing dan mengurungnya 
tanpa memberi makanan dan minuman. Secara jelas 
diterangkan bahwa wanita tersebut adalah seorang 
muslimah, dan sebab ia masuk neraka sangat jelas sekali; 
yaitu lantaran seekor kucing yang dikurungnya dan tidak 
ia beri makan dan minum hingga mati.' 


I41j õIä-jj : Masuk Neraka gara-gara seekor 
kucing. 

jMJ. : Serangga-serangga tanah. 
Imam An-Nawawi menyatakan, hadits ini 
menunjukkan larangan membunuh dan 
mengurung kucing tanpa diberi makan atau 
minum. Terkait kenapa wanita ini masuk 
neraka, menurut tekstual hadits, wanita ini 
muslimah, ia masuk neraka gara-gara kucing. 


KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN DAN 
MINUM BINATANG 


HADITS KE-1447 

5? Ai* ÄI SJ & ’J\ - UIY 


Jfj vg :jli fLj & äi 41 
P õpü cl tj£ä\ a3* 

JA Ja liü 

^ $ tiii jL lü £4 ÜJ: jül ggjsdi 

jSlii uJSÜI jjJ ju aIäJ A^LIuI ju AjL> 

^i £d oi3 äi JiPj 5 :ijii3 üy&i J äi 

(»UI ^ ^ tt : j 4»-j*-l) 


Abu Hurairah asz meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Ada seorang lelaki 
yang sedang berjalan, laiu dia merasa sangat 
haus sehingga dia turun ke suatu sumur 
laiu minum dari air sumur tersebut. Ketika 
dia keluar, didapatinya seekor anjing yang 
sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat 
tanah karena kehausan. Orang itu berkata, 
'Anjing ini sedang kehausan seperti yang 
aku alami tädi.' Maka dia (turun kembali ke 
dalam sumur) dan diisilah sepatunya dengan 


901 









air dan sambil menggigit sepatunya dengan 
mulutnya dia naik ke atas laiu memberi 
minum anjing itu. Kemudian Allah berterima 
kasih kepadanya dan mengampuninya." 

Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah kita akan mendapat pahala dengan 
berbuat baik kepada binatang?" Beliau 
menjawab, "Terhadap setiap makhluk 
bernyawa diberi pahala." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengairan " (42), Bab: 
Keutamaan memberi a/r (9)) 

..Penjelasan... 

jüIj : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath, 
fa' di sini menempati posisi 0$)), seperti 
halnya (iSp menempati posisi fa' dalam 
firman Allah sa; {J. tST). 

041 :: Lahitsa lahtsan, isim dari kata ini adalah 
lahats dan luhats, lahtsan untuk lelaki dan 
lahtsa untuk wanita, sama seperti 'athsyan 
dan ‘athsya. Lahitsa artinya menjulurkan 
lidah karena sangat haus dan kepanasan. 

isjb \: Tanah lembut. 

jiU : Beri’rat rafa’ sebagai fa’il kata Q, 
sementara (tl*>) sebagai maful bih 
muqaddam. 

iLu JŠLli!: Agar bisa keluar dari sumur karena 
sulitnya untuk naik ke atas. 

äj : Sama seperti kata (naik) baik pola 
kata maupun maknanya. 

iJ iiil : Allah memujinya atau menerima 
amal baiknya. 

oi3: Memberi minum atau berbuat 
baik terhadap hewan, mereka menyebut 
pertanyaan yang ditegaskan karena merasa 
heran. 

xf Maksudnya memberi minum setiap 
makhluk hidup. 

: Berfrab rafa’ sebagai mubtada', khabamya 
didahulukan, perkiraannya; pahala didapatkan, 
atau sesuatu yang ada di balik memberi minum 


hewan apa saja yang masih hidup. Hadits 
ini mendorong untuk berbuat baik, dan air 
termasuk salah satu benda terbesar untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. 


HADITS KE-1448 

4All J\| :J\S ijijb - MIA 

iUL iš tSy cilLj Slš" Ulw tl. c- 

c£& $ 4 

> •; - ' . 'C, > 

Aj jAxi 

(ClW^UJjk*- :cLüSll t-jUS* V Aj-p.1) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda, "Ada seekor anjing yang 
sedang berputar-putar di dekat sebuah 
sumur dan hampir mati karena kehausan. 
Laiu anjing itu dilihat oleh seorang wanita 
pezina dari para pezina Bani Israil. Wanita 
itu pun melepas sepatunya (dan mengambil 
air dengan sepatu itu) kemudian memberi 
minum anjing tersebut sehingga dia diampuni 
karena perbuatannya itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


.Penjelasan.-. 

(J&J : Berputar di sekitamya. oUsij «Jl£ 
artinya berputar di sekitamya. 

kŠj : adalah sumur yang ada airnya. 

: Wanita pelacur. 

liSji : Sepatutnya, kata bahasa Persia yang 
diarabisasikan, atau alas käki yang dikenakan 
di luar sepatu yang disebut jurmuq, alas käki 
ini kemudian ia isi air dari sumur. 


902 









BAB 42 

PERKATAAN SOPAN 


LARANGAN MEMAKI WAKTU 


HADITS KE-1449 


JU :JU 4JL& 4Jdl Co-x*» - MiA 

J>j ji 4jjl J\J 4*i& Üll AXJl (Jj-ij 

jÄ'» üfs>5ji 4J3 fST # ^Jg 

jvjfl5j3ii4JSl 

L*j v_j\j \ ») y* lo »_ibS" lo *^-^>■1) 

G»Jt Viisa* 


secara luas. Maksudnya, siapa melakukan hai 
itu, ia terkena murka Allah ss s. 

jüJt : Ketika tertimpa sesuatu yang tidak 
diinginkan, ia mengatakan, “Celakalah masa!" 

: Apa yang mereka nisbatkan kepada 

masa. 


MAKRUH MENAMAKAN POHON 
ANGGUR DENGAN NAMA KARAM 

HADITS KE-1450 


Abu Hurairah ass meriwayatkan, "Rasulullah 
bersabda, 'Allah äg£ berfirman: Anak 
Adam telah menyakiti-Ku. Dia suka mencela 
masa, padahal Aku (pencipta)masa. Di 
tangan-Ku lah segala urusan. Akulah yang 
menggilir siang dan malam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Täisil" (65), Surat: Al 
Jatsiah (45), Bab: “dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa" (1)) 

-Penjelasan- 

fST jil : Anak Adam berbicara kepadaku 
dengan kata-kata menyakitkan bagi selain 
Allah, karena Allah Maha Suci dari tersakiti 
oleh apapun karena hai itu mustahil bagi-Nya. 
Penggunaan kata-kata ini semata digunakan 


i * • - 


jü :J\S iie- Ül (jjfj Yjij A ^1 - Me* 

gäi õjijžj *3* äi jiii Jjjij 

■Uil gjilt Jji Vt i—>b5” VA (jJjUOl 4»^>-l) 

pl-y <Ac. 


Abu Hurairah ass berkata bahwa Rasulullah jg 
bersabda, "Orang-orang banyak menyebut 
(anggur) dengan al-karmu (kemuliaan), 
padahal al-karmu adalah hatinya orang 
mukmin." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Sabda 
Nabi $š : "Al Karam adalah hati seorang 
mukmin" (102)) 


903 






.Penjelasan. 

õJjkj : Wawu ‘athaf pada kata yang dibuang, 
maksudnya mereka tidak mengatakan, 
“Karam adalah hati orang mukmin,” tapi 
mereka mengatakan, “Karam adalah 
pohon kuima.” merupakan mubtaba' 
yang khabar-nya dibuang, atau kata ini 
bisa menjadi khabar, maksudnya mereka 
mengatakan, "Pohon kurma adalah karam” 

dJš Uij : Karena di dalam hati 
seorang mukmin ada cahaya iman, takwa, 
dan Islam. Maksud hadits ini bukan melarang 
menyebut anggur dengan nama karam, yang 
dimaksud adalah menjelaskan apa yang 
berhak menyandang nama yang berasal dari 
kata karam ini. 


PANGGILAN MAJIKAN DAN BUDAK 

HADITS KE-1451 

gjiJl Äi öfj «JJ* $ 

J4 H :j\ä $ jLj äi j* 
i&J 

J^3 ^ Jt % 

C*y» 


dari kalian mengatakan abdi (hamba laki- 
laki)-ku, atau amati (hamba perempuan)-ku, 
tetapi katakanlah, pemudaku, pemudiku, dan 
ghulamku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Membebaskan Budakf 
(49), Bab: Larangan memperpanjang 
perbudakan (17)) 

..Penjelasan. 

Sebab larangan tersebut adalah karena 
rububiyah milik Allah semata, karena Rabb 
adalah Pemilik dan yang mengurus sesuatu. 
Makna ini secara hakiki hanya dimiliki Allah 
semata. Al-Khaththabi menjelaskan, sebab 
larangan ini adalah karena manusia diatur, 
beribadah dengan memurnikan tauhid 
untuk Allah semata, tidak menyekutukan- 
Nya dengan apapun, karena itu manusia 
dilarang menyerupai nama ini (Rabb) agar 
tidak termasuk dalam makna menyekutukan. 
Dalam hai ini tidak ada bedanya bagi 
orang merdeka maupun budak. Sementara 
untuk benda-benda yang tidak diwajibkan 
beribadah, seperti hewan dan benda-benda 
mati, tidak ada larangan untuk menyebut 
nama rabb saat disandingkan dengan benda 
tersebut, seperti; rabbud dar (pemilik rumah 
atau tuan rumah), rabbuts tsaub (pemilik 
baju). 


MAKRUH MENGUCAPKAN 
KHABUTSAT NAFSI 


Abu Hurairah m menceritakan bahwa Nabi 
bersabda, "3anganlah seorang dari kalian 
memerintahkan (budaknya) dengan kalimat, 
'Hidangkanlah makanan untuk pemilikmu', 
'wudhukanlah pemilikmu', 'sajikanlah 
minuman untuk pemilikmu,' tapi hendaklah dia 
berkata dengan kalimat sayyidku, maulaku 
(pemeliharaku)) Dan janganlah seorang 


HADITS KJE-1452 


aJlp äi ^ill - Ho? 

*.J • .4 > c\ L' vt 1i s 

c«> jJjJb a :J13 





904 









oJlõ- 'j oU V* «—VA (JJjIäJI A^^t) 

Aisyah & meriwayatkan dari Nabi žg 
yang bersabda, "Janganlah salah seorang 
dari kalian mengatakan khabutsat nafsi 
(diriku sangat buruk), tetapi hendaknya 
ia mengatakan laqisat nafsi (diriku ada 
kekurangan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan: 
"Brengsek diriku ini " (100)) 

—.- - Penjelasan. 

õjläJ; Artinya buruk, Nabi $§ tidak menyukai 
kata khabutsa dan lebih memilih kata lain 
yang terhindar dari makna yang buruk. 


HADITS KE-1453 

,*'* « . • - { * - 
f ». !*. s li wi i— 




.tl*' •*-*. 


S :JvS fLj ^ äi 


JSj M i_Aj V* h_jjS|I VA 


Sahl bin Hunaif 2 ® meriwayatkan dari Nabi 
H§ yang bersabda, "Janganlah salah seorang 
dari kalian mengatakan khabutsat nafsi 
(diriku sangat buruk), tetapi hendaknya 
ia mengatakan laqisat nafsi (diriku ada 
kekurangan))" 

(HR. Bukhari, Kitab: ", AdabT (78), Bab: 
Janganlah seseorang mengatakan: 
"Brengsek diriku ini " (100)) 


905 







BAB 43 
SYAIR 


HADITS ICE-1454: 


jVi ilfr &\ Q&j Sjjji - U©1 

<ÜÜI 4J\1 A.1M dJit <Ull 

“jtu; äi Su- u l $ sh *J fcjf 

l>* jd£ L» '* ‘-r’^" VA : (j **?j**\) 

(<i> *j e ~*\ L«J 


Abu Hurairah ®* meriwayatkan dari Nabi ^ 
yang bersabda, "Kalimat yang paling benar 
yang dikatakan seorang penyair adalah 
kalimat yang dikatakan oleh Läbid. Dia 
bersyair, 'Segala sesuatu selain Allah adalah 
batii.' Dan hampir saja Umayyah bin Abu Ash- 
Shalt masuk Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Syair, 
bait dan pantun yang diperbolehkan dan 
yang dimakruhkan (90)) 

..Penjelasan. 

xJ : Läbid bin Rabi’ah bin Amir Al-Amiri 
Ash-Shahaby, termasuk salah satu pujangga 
ternama. 

JtU: Lenyap. Kata-kata Läbid ini paling benar 
karena sesuai dengan kalam paling benar, 
yaitu firman Allah &, “Semua yang ada di 
bumi itu akan binasa." (Ar-Rahmän: 26). 


31T: hampir. 

jü-ll õf s-Lill yt jj £*\ : maksudnya dalam 
bait-bait syairnya. Umaiyah bin Abi Shalt 
adalah salah seorang pujangga jahiliyah, ia 
menjumpai awal-awal Islam dan mendengar 
berita diutusnya Muhammad jg, hanya saja ia 
tidak mendapat taufik untuk beriman kepada 
Rasulullah Di masa jahiliyah, Umaiyah 
bin Abi Shalt menyendiri untuk beribadah, 
dan sering menyebut tentang tauhid dalam 
bait-bait syairnya, ia menyelami makna- 
makna, memperhatikan hakikat-hakikat, 
karena itulah Nabi žg menilai syair-syairnya 
bagus dan meminta bait-bait tersebut terus 
disenandungkan. 


HADITS KE-1455: 

t,S -Ji- ? * • - 

Jli : &££> 4jjl ijijA ü 

\0* * * , 9* 1 - i •» * i ' \ 

Ir*-' 0' 


iji L» V i—tbS' YA 

(lillil) (JlJIj ^ jjp u JLJ' 


Abu Hurairah ees berkata, "Rasulullah äjj 
bersabda, 'Sungguh, perut salah seorang 
di antara kalian penuh dengan nanah yang 


907 






berbau busuk itu lebih baik daripada penuh 
dengan bait-bait sya'ir."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Dimakruhkan seseorang berlebihan dalam 
syair sebingga mengbalanginya dari berzikir 
kepada Allab, ilmu dan Al-Qufan (92)) 

-Penjelasan- 

iiJ : Imam An-Nawawi menjelaskan, para ahli 
bahasa dan kosa kata asing menuturkan, ^ 
berasal dari yaitu penyakit yang merusak 

organ dalam. Maknanya; menelan muntah 
yang memakan dan merusak organ dalam. 
Maksudnya, syair menguasai diri seseorang 
hingga menghalanginya dari Al-Qur'an, 
ilmu-ilmu syar’i, dan zikir. Syair seperti ini 
tercela. Sementara jika yang berkuasa dalam 
diri seseorang adalah Al-Qur’an, hadits, dan 
ilmu-ilmu syar’i, saat itu tidak kenapa untuk 
menghafal sedikit syair, karena hatinya tidak 
dipenuhi syair. Wallähu a'lam. 


908 






BAB 44 
MIMPI 


LARANGAN MEMAKI WAKTU 


HADITS KE-1456: 


J fi ö SgjJl C«ju*» :J13 «iUa - Mo^ 

f^*!3 ^ jfcj i ^ £ ’ 4ÜI 

^ fcü <jl£jÜI J* 

ä* äj^g cžtf .foga &> <L&ii 


(S-ijJl £Jb)l *_jVj T"A :v r Ja)l i_>bS” VA tSjLkJI A^yi-t) 


Abu Qatadah berkata, "Saya mendengar 
Nabi bersabda, 'Mimpi baik itu dari 
Allah, sedangkan al-khulm (mimpi buruk) 
datangnya dari setan. Maka apabila 
salah seorang dari kaiian mimpi sesuatu 
yang dibencinya, hendaknya ia meludah 
(ke kiri) tiga kali ketika bangun, laiu 
meminta perlindungan dari kejahatannya. 
Sehingga, kejahatan tersebut tidak akan 
membahayakan dirinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengobatarf (76), Bab: 
Hembusan dalam rukyah (39)) 

..Penjelasan- 

: Maksudnya mimpi baik yang tidak 
dicampuri dengan hal-hal yang dilihat orang 
yang bermimpi. 


a3ü eri : Sebagai kabar gembira dari Allah untuk 
hamba-Nya. 

jLiilj : Mimpi buruk yang dialami seseorang 
dan mimpi yang muncul karena rasa takut. 
Mimpi baik disandarkan kepada Allah untuk 
memuliakan mimpi tersebut, berbeda dengan 
mimpi buruk meski keduanya sama-sama 
ciptaan Allah, aturan Allah, dan terjadi atas 
kehendak-Nya, bukan karena perbuatan 
setan, hanya saja setan mendatangkan sesuatu 
yang tidak disuka dan membuatnya disukai. 

düldJ: Meniup dari mulut, kata ini mengikuti 
pola kata dharaba. Ibnu Atsir menjelaskan, 
nafats sama seperti nafakh, ia lebih ringan dari 
tafak meniup dengan disertai sedikit air liur. 


HADITS KE-1457: 

4)1 Jll :Jll i£oA>- - MoV 

J&J fj 6uj]l £j& \l\ :j fLj \& 

\i}JJ rJJ 

* 

- ip» > - '• J' 

& »o*- ü&jb 

^ juSJI f A rjwtf l l AA A^y4) 


Abu Hurairah m berkata bahwa Rasulullah 
$§ bersabda, "Jika zaman semakin mendekat 
(kiamat), mimpi seorang mukmin nyaris tidak 


909 






bohong, dan mimpi seorang mukmin adalah 
satu bagian dari 46 bagian dari kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpr (91), Bab: 
Terikat dalam mimpi (26)) 


.- - Penjelasan-- 

iUjJt õjüt iSj : Ketika zaman sudah dekat 
(dengan kiamat), yaitu malam dan siangnya 
seimbang, saat itu empat musim waktunya 
hampir sama, bunga-bunga merekah, 
dan waktu panen buah. Ibnu Baththal- 
salah satu pen-syarah Shahih Al-Bukhari- 
membenarkan bahwa yang dimaksud 
dekatnya zaman adalah berakhimya daulah 
ketika kiamat sudah dekat. 


•$£' &>*£ ÕMob h CJ5: Al-Ghazali 

menuturkan, “Kau jangan mengira perkiraan 
Nabi ini beliau sampaikan begitu saja, 
karena yang beliau sampaikan tidak lain 
adalah hakikat kebenaran. Dengan demikian, 
sabda beliau, ‘Impian orang mukmin 
adalah satu bagian di antara bagian-bagian 
nubuwah,’ adalah perkiraan yang benar. 
Selain beliau tidak ada yang mengetahui 
alasan kaitan ini selain dengan menerka-nerka 
saja, karena nubuwah adalah keistimewaan 


yang hanya dimiliki Nabi $ saja dan tidak 
dimiliki orang lain. Beliau memiüki berbagai 
keistimewaan, masing-masing mungkin saja 
terbagi menjadi beberapa bagian, dimana 
kita bisa membaginya menjadi empatpuluh 
enam bagian, dan impian benar adalah salah 
satu bagian di antaranya. Namun, ini hanya 
sebatas dugaan dan perkiraan saja, dan bukan 
itu yang dimaksudkan Nabi jg secara hakiki’." 


HADITS KE-1458: 


j-* 5^' Cf' ci ~ 


«Ü : Jö pj ÄI 



IjJjJI t->L t:M : j *^>.1) 

Ct* õ* 

Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Mimpi seorang mukmin 
adalah bagian dari empat puluh enam 
bagian (1/46) dari ( nubuat ) kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab :"Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Mimpi yang benar adalah sebagian dari 
empatpuluh dari kenabian (4)) 


HADITS KE-1459: 


I tftl tl “ tl» ^ ® ^ ^ tf ^ ^ 

&i\ (Jto (sej - \lt>\ 


• ?• * vi| *y. s- 

<y* o®- yjj 

ü&jb 

O* '* 


Anas m meriwayatkan bahwa Nabi jg 
bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah 
bagian dari empat puluh enam bagian (1/46) 
dari kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Orang yang melihat Nabi jjg di dalam mimpi 
( 10 )) 


HADITS KE-1460: 

õ\ & ÄI -J\ SSjJ- - MV 

gjj :ja pjApfap äi 

CSi OWjb & 

(•j» 4 ^ Cr* '»}*- Cr* 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah |g bersabda, "Mimpi seorang 


910 






mukmin adalah bagian dari empat puluh 
enam bagian (1/46) dari ( nubuat ) kenabian." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Mimpi yang benar adalah sebagian dari 
empat puluh dari kenabian (4)) 


MIMPI MELIHAT NABI 

HADITS KE-1461: 


.i 


: j\i 4 JJI &3 VJ& qi - ui\ 

$ S* ni# j^j J* 

^ Siilil Sfj <$£*41 £ <ij£^ p\2ii $ 

ii* 0 ls|j jj* i-Aj '* obS” M 

(fbll ^ jJuj *Ji& -till 


Abu Hurairah mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi jgš bersabda, "Barang siapa melihatku 
dalam tidur maka ia melihatku ketika terjaga, 1 
(karena) setan tidak bisa menyerupaiku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Takwil Mimpi' (91), Bab: 
Orang yang melihat Nabi di dalam mimpi 
( 10 )) 

.Penjelasan - - -. 

\ : Pada hari Kiamat, mimpi khusus 

berada di dekat beliau. 

y j££ % : Ini sama seperti 

penyempurnaan makna dan alasan hukuni, 
artinya setan tidak bisa menyerupai wujudku. 
Seperti halnya Allah menghalangi setan 
menyerupai wujud beliau dalam kondisi 
terjaga, Allahjuga melarang setan menyerupai 
beliau dalam mimpi agar kebenaran tidak 
berbaur dengan kebatilan. 


TAFSIR MIMPI 


HADITS KE-1462: 
“i* * *> fc.1 " 5 1 


SÜJI C $1 jj : jÜ3 jJuj * 3 * ÄI & 


j^Sli Jü|3 5ID1 J &5 Si jiõ 3 

441IŠJS j$al 3 g 44 6^5 

4 J oUi 35Ö gllljl jj gbjty # j-tflj 
* tef pu> sul >T * i*f p 5 <£j& 
(ä giäi>T fe * 3J-I jj ojiüSjSJ fe 

‘*^1 3.V ^ C> :ijžsu JjI jlÜ 

Jlp äill JÜ3 Jfrja 

Jg;j $J]1 dj .fSüjtä aÜJI tfl :j\i 

asjSu <5yM ^4 j|3 5 * 

44lii dj jäläj oi^li # *jŠ 3 ZÄ il 
<^1 d ?jj s^ 4 ii ^ j-^1311 

õefejlltefcpÄ 

Jä * jfe ^ jJ ^ jiÖ 2*4 

4 ) p *£g ffi‘4* j4j 
fl o4^f cci! .jjl jj4j c * 


• -1 


>\ JLp #)1 j* ä,Sl jll Citfii-i 

^JjjL^cI aIIVjä : jll Lõju oUt>[j Loju 

(L-JsSjlloki.f 

JjSl \jJjJI jj |J i—j\j tv yjbS* M -(j ^>-^1) 

jj lj) jjb 


1 Yaitu, pada hari kiamaL 


911 


Ibnu Abbas menceritakan, "Ada seorang 
lelaki mendatangi Rasulullah dan berkata. 
Tädi malam aku bermimpi melihat segumpal 






awan yang meneteskan minyak samin dan 
madu. Laotas kulihat banyak orang yang 
memintanya. Ada yang meminta banyak dan 
ada yang meminta sedikit. Tiba-tiba ada tali 
yang menghubungkan antara langit dan bumi, 
kulihat engkau memegangnya kemudian 
engkau naik. Kemudian ada orang lain 
memegangnya dan ia pergunakan untuk naik. 
Kemudian ada orang yang mengambilnya 
dan dipergunakannya untuk naik namun tali 
terputus. Kemudian tali tersambung.' 

AbuBakarberujar.WahaiRasulullahtayahdan 
ibuku sebagai tebusanmu. Demi Allah, izinkan 
aku untuk mentakwilkannya.' Takwilkanlah/ 
jawab Rasululiah $§. Abu Bakar lantas 
menjelaskan, 'Awan dalam mimpi itu adalah 
Islam. Adapun madu dan minyak samin yang 
menetes, itulah Al-Qur^an. Karena, Al-Qur^an 
manisnya menetes maka silakan ada yang 
memperbanyak atau mempersedikit. Adapun 
tali yang menghubungkan langit dan bumi 
adalah kebenaran yang engkau pegang 
teguh sekarang ini, yang karenanya Allah 
meninggikan kedudukanmu. Kemudian ada 
seseorang sepeninggalmu mengambilnya 
dan ia pun menjadi tinggi kedudukannya, 
lantas ada orang lain yang mengambilnya 
dan terputus, kemudian tali itu tersambung 
kembali sehingga ia menjadi tinggi 
kedudukannya karenanya. Beritahulah 
aku ya Rasululiah, ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu, saya benar ataukah keliru?' Nabi 
menjawab, 'Engkau benar sebagian dan 
salah sebagian.' Abu Bakar berkata, 'Demi 
Allah ya Rasululiah, tolong beritahukanlah 
kepadaku takwilku yang salah.' Nabi 
menjawab, 'Janganlah engkau bersumpah.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab:" TakwilMmpr (91), Bab: 
Ucapan orang yang tidak bermimpi kepada 
penakwil mimpi jika salah (47)) 


2 Maksudnya, yang keliru adalah Abu Bakar menggunakan 
ayah dan ibiunya sebagai lafal sumpah. 


..Penjelasan.. 

tlü : Awan, karena awan menaungi apa yang 
ada di bawahnya. 

J&5: Menetes sedikit demi sedikit. 

: Mengambil dengan telapak tangan. 

: Di antara mereka ada yang 
mengambil banyak. 

: Ada juga yang mengambil sedikit. 
lS» 5 : Tiba-tiba ada tali. 

J^>l$: Artinya dihubungkan. 

: Kamu meraih tali itu. 

: Agar membiarkanku. 

žlÜJi üf: Karena naungan adalah salah 
satu nikmat Allah bagi para penghuni surga. 
Seperti halnya yang dialami Bani Israil, 
Nabi juga mengalami hai serupa, beliau 
selalu dinaungi awan sebelum menjadi nabi. 
Demiklan halnya Islam, orang mukmin 
mendapatkan kenikmatan karena Islam di 
dunia dan akhirat. 

jüjl ^ Üij 

: Allah ess berfirman terkait madu, “Di 
dalamnyaterdapatobatyangmenyembuhkan 
bagi manusia." (An-Nahl: 69) Dan Allah 
ses berfirman terkait Al-Qur’an, "Dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada.” (Yünus: 57) Tidak 
diragukan, membaca Al-Qur’an nikmkat bagi 
indera pendengaran sama seperti nikmatnya 
madu bagi indera perasa, bahkan lebih 
nikmat. 

jJJuS iJjjy p : Beliau menakwilkan 

orang dalam mimpi ini sebagai Ash-Shiddiq 
m, karena dialah yang menegakkan keadilan 
di tengah-tengah umat sepeninggal Nabi šg. 

Ji-j p : Ia adalah Ümar bin Al-Khattab 

m 

‘JÄ jij Üt p : Ia adalah Utsman bin Affan m 

a jiy Jj ^ey m p : Maksudnya Utsman 

hampir tidak menyusul kedua sahabatnya 


912 





karena berbagi persoalan yang terjadi yang 
mereka ingkari, peristiwa-peristiwa ini 
diungkapkan dalam wujud terputusnya 
tali dalam mimpi, setelah itu Utsman mati 
syahid, tali kemudian tersambung kembali 
laiu ia menyusul mereka. 


MIMPI NABI $$ 

HADITS KE-1463: 


£* &\ 51 #1 - m *vr 

0 % ^ < 45*3 äpt 

aj^ji cjjul # 3SI uiJU.1 
ufe ji .jj? 

JJ Jl i_Aj Vi i r >L£' i : j JJjliiJl 

0^ 


Abdullah bin Ümar menuturkan, "Rasulullah 
pernah bersabda, 'Aku bermimpi dalam 
tidurku bahwa aku sedang menggosok gigi 
dengan siwak (sejenis kayu)) Laiu datang 
dua orang laki-laki kepadaku, yang satu lebih 
tua dari yang lain. Maka kemudian kuberikan 
siwak tersebut kepada yang muda. Tetapi ada 
orang berkata kepadaku, 'Berikan kepada 
yang tual' Laiu kuberikan kepada yang tua.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wudhi /' (4), Bab: 
Memberikan siwak kepada yang lebih tua 
(74)) 


-Penjelasan- 

: Aku melihat diriku dalam mimpi, fa'il dan 
maf ul-nya adalah orang yang berbicara. Ini 
termasuk salah satu keistimewaan amalan- 
amalan hati. 

: Dahulukan yang lebih tua. 


HADITS KE-1464: 

<Cls- 4&I j-^ -gill - M”\l 

jl & & >Ui jf pU2l ^ coj :jll fLj 
j? fcUdl ViSf jl jij CilŠ. jÄ li 0^1 


jl »1 a (jGjj £ ^4lsj ‘iL-pl # liü 

^ U Ja bld ojjÄ 

" ' * \ \ ■'d*5; ■» | «. ; 

.SUS |»j Jj>-i j»jJ ‘jOJ-JI 

£jla£>l} ^1)1 ££ 4j 4JÜl U jA lill ‘5^ l* 

iSü 4I13 .tps; Q cJfjj feajii» 

<UJl U lil} <J^-1 
J JJ Juu <U)t UIST (jjJl JjJall tjüU 

(j öj~JI I—Vu r# ”U : j UybyJI 

<f*-* 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi žg 
bersabda, "Aku melihat dalam mimpiku 
bahwa aku akan berhijrah dari Mekah ke 
suatu tempat yang ditumbuhi pepohonan 
kurma. Aku menduga bahwa itu adalah negeri 
Yamamah atau Hajar (tempat hijrah yang lain) 
yang ternyata adalah Madinah, kota Yatsrib. 
Dan aku melihat dalam mimpiku ini bahwa 
aku mengayun-ayunkan pedang laiu menjadi 
patah pada bagian pangkalnya yang ternyata 
itu merupakan isyarat yang akan menimpa 
kaum mukminin pada perang Uhud. 

Laiu aku mengayun-ayunkan kembali pedang 
tersebut dan pedang itu kembali menjadi utuh 
seperti sedia kala. Itu berarti apa yang Allah 
akan datangkan berupa kemenangan dan 
bersatunya kaum mukminin. Dan aku melihat 
pula dalam mimpiku seekor sapi, yang demi 
Allah sangat bagus bentuknya. Itu berarti 
kaum mukminin pada perang Uhud yang 
akan mendapatkan kebaikan seperti yang 


913 







Allah datangkan dari kebaikan dan pahala, 
sebagai janji yang benar yang telah Allah 
berikan kepada kita pada saat Perang Badar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

.Penjelasan. 

Jij: Dugaanku dan keyakinanku. 

‘Jpa : Kota teraama, kota ini menjadi basis 
Bahrain. 

ct 'Sl*: Mubatada', untuk sesuatu 
yang terjadi secara tiba-tiba, il *.dl khabar- 
nya, 4 >j« ‘athaf bayan. 

j fji «õsšfjiil & 15 3 * l$J*: Karena pedang 

seseorang dalam mimpi adalah para 
pembela dimana dengan para pembelanya, 
ia menyerang musuh, seperti ia menyerang 
dengan pedang. 

giiJI j*: Penaklukan Makkah, 

jž- : Apa yang dilakukan Allah terhadap 
orang-orangyang terbunuh, baik bagi mereka 
dari pada tetap bertahan di dunia. 

^ iSl* : Maksudnya sapi-sapi dalam mimpi 
Nabi |g, 

: Orang-orang mukmin yang terbunuh 
dalam perang Uhud. 


HADITS KE-1465: 

äi äi £ 4 idS 3 i lxii 

4 j* ii j# fLj ^ 

• J" .• i-- S, •*■*• S 

i>? 4 ***** 5**^ 

lij ctfl— ^ osi* Od ‘Sov* ***> 

5 ^ ** ^*| *** ^ •? ^ J <1*1 I *J* *» il 

jJujj 4JJ1 4jJl 


jj :ju! ajU** 2»I ^ Jp dij 

jÜJ idJLi 4i)l >1 i5Jiut U Ä.i)a2.1l jõi 

aj coji ajV Ju Äi «afoy õ>;si 

*** *• •• ** 

Jjisi yi < 3 L 4 cob : iüj cjfj u 
cjvj U Arf COjl jjl^J :fLj ÄI 


Ibnu Abbas ® berkata bahwa pada masa 
Nabi jg, Musailimah Al-Kadzab 5 pernah 
datang ke Madinah. Sesampainya di sana, 
dia berkata, "Kalau Muhammad mau 
mewariskan urusan kenabiannya kepadaku, 
niscaya aku akan mengikuti ajarannya." 
Musailamah datang ke Madinah bersama 
dengan beberapa orang dari kaumnya. 
Kemudian Rasulullah m dan Tsabit bin Qais 
bin Syammas menyambut kedatangannya, 
dan pada saat itu beliau sedang memegang 
sebilah pelepah kurma. 

Setelah berhadapan dengan Musailamah 
dan para pengikutnya, Rasulullah berkata, 
"Hai Musailamah, seandainya kamu meminta 
agar aku memberikan sepotong pelepah 
kurma ini kepadamu, tentu aku tidak akan 
pernah memberikannya. Dan jika kamu 
meminta urusan Allah ini kepadaku, tentu 
aku lebih tidak akan pernah memberikannya 
kepadamu. Jika kamu tidak akan mematuhi 
perintah dan ajaran Allah, niscaya Dia pasti 
akan membinasakanmu. Hai Musailamah, 
sungguh aku telah melihat (kebinasaan) 
dirimu, sebagaimana yang aku saksikan 
dalam mimpiku itu. Inilah Tsabit yang 
akan menggantikanku untuk menjawab 
tantanganmu." Kemudian Rasulullah šg 
meninggalkan Musailamah Al-Kadzab. 


914 


3 Ibnu Tsumamah bin Kabir bin Hubaib bin Al-Harits, dari 
bani Hanifah. la mengaku diangkat menjadi nabi pada 
tahun sepuluh hijriyah, dan ia datang bersama kaumnya. 






Ibnu Abbas berkata, "Kemudian aku bertanya 
tentang sabda Rasulullah 'Sesungguhnya 
engkau adalah orang yang diperlihatkan 
(oleh Allah) dalam mimpiku.'" 

(HR Bukhari dan Muslim) 

.Penjelasan.. 

• Musailamah bin Tsumamah bin 
Kabir bin Habib bin Harits, dari Bani Hainfah, 
ia mengaku nabi pada tahun 10 H. dan datang 
bersama kaumnya sebagai utusan. 

JuSt ^ j«- õl: Jika Muhammad menyerahkan 
khilafah kepadaku. 

: Sepotong pelepah künna. 

OLi Jbl ^ U : Aku tidak akan pernah 
memberikan urusan Allah ini kepadamu. 

: Kau berpaiing untuk menaatiku. 

iil : Niscaya Allah akan 

membinasakanmu. 

õojl: Dalam mimpi. 

^ dLŽ <L\i liij : Karena dia adalah juru bicara. 


HADITS KE-1466: 

& &Õ 0 ? Sfl - UVt 
£ 6S\j 1 1$ :jll jdlj *li iili 
t}>. t\ (J-IaIš u-ii jjjIJ-» 

dJUai «llfTuül |»llül 

jrfö UaÜ-I o 

i»»»•" > 
A » « JU b >w > 

ylj (V*) (fj^ljüLl v-jIiS* (^l) : () <>^>1 


Ibnu Abbas mengatakan, "Abu Hurairah 
mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah 
^ bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, aku 
bermimpi bahwa di kedua tanganku ada 


dua buah gelang emas, hingga aku merasa 
cemas dengan keberadaan dua buah gelang 
itu. Kemudian aku diberi wahyu dalam tidurku 
itu agar aku meniup kedua gelang tersebut. 
Aku pun meniupnya hingga kedua gelang itu 
terbang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan 
bahwa dua buah gelang tersebut adalah dua 
orang pembohong (nabi paisu) yang akan 
muncul sepeninggalku kelak. Salah satunya 
adalah Al-Ansi dan yang satunya adalah 
Musailamah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Utusan Bani Hanifah (70)) 

..Penjelasan.-. 

\l£[l jle.Ü : Kondisi keduanya membuatku 
sedih karena emas adalah perhiasan kaum 
wanita. 

1 y&j : Karena keduanya tiada bernilai. Ini 
mengisyaratkan urusan kedua emas ini akan 
lenyap. 

: Karena dusta adalah meletakkan 
sesuatu tidak pada tempatnya, 

: Kekuatan mereka berdua muncul dan 
keduanya mengaku nabi. 


HADITS KE-1467: 


iii iili f- J> \T* 

\L fbj *li iili 4A11 jjij :jvl 

fjsd* U#-l <j\j JA J yu Oi 

Jl iilUÜ ^ JJJ :Jl3 lljj ^ 

^13 C0 AJuJd» ‘JU1 iil :õ\jl £ll iJ13 il\j 

cJllajl Jlj tjiHil :(J Siil lifritj JUaIjI 

>nli} j i-j £ \sä % ^ 

iSy Aili ^|vl 


915 









\'t * * i" 5 " 5 - »u * .-ii* -; f-f 

jö Lj <Uijj £~cü Jjj»- aJ[ £?>jj jLs ioJo-Lä 

Jj*il #jül jil li ji* ^ JaLš aI1& Jj*j jIj 
glü li il 5^ ^ cÜ : jll 
ji£l :jS\l :j\l 


lilj <JU5j Jij £ £& «lÜJ&ll : jll 


o * 


-t" i7.„ ^ « ti •‘7- >77 

JU J* u[} ‘£^*- ,>? Vj*==^ ‘***^ 

V?' / li i ,n{'* • .. £ . - - f 

tjJbJj uu3 (Jl Ü JUi A^>j |^Ui J>l 

olll jj AJUfij colJtl jl 

JÜ? ^ <-4^ j} fj : 

uolAl dtitflsu ti «Jj*jl v-õdu jrt li 
aJl& Jjju jU «5£ US” Jõlil JUj (a |»' 

ja? 


glliliil6\*^cjl:jli 

jlf Jp VZlSll cLäiiajll jilajl Siil : jll 
OiJ*f} £3 aJ lill «jjäll 

lllj cfljfi. l&j jl \'4 *rf &S&* =j^ 

jui jLiijf isjs tfJt fj, 

i»44iji 

s Sji li :l$ cü :jvl 
jUaSlcjilSSl :j/^ll :jl! 

jjlj} <$i jL>i > jp£ji! UilHiil=jl! 
J ji-j^i ii jMii gii jfc^ii 

glJLll JU j lilj »jlpo> »ju& 


SjliuU ojjjz JJ (jill JU j JU jlj ^4-“2 U® 

yS £3 jxä2 ‘!^ 

,i>i iiäS tä j 5 jüdj^.jiJ' di ^>; 


0laili:l4lcJi:jli 


jlfiSWjilwl :j/^li :jli 

«õlj2l AjjS" j4"j jp JfStl cl;SlKlll :jll 

ju žjJp iSjj siTji cSU-j Aj cii li ^ 

i^jl^i^ 

ljübli:U#cÜ:j\l 

jifiSujifiSl :j/^\l :j\I 

jf^lfci ,$^i i£jj jp l$U eliidil] 

^ fe «5* ^ Su %'&>£ 

Ji> jji tSjj **COl ^Vjtf ütj Jjl 

/ijÄ U lii U rLLjj coJi : jll 

jUwUjltil :j/^ll :jl* 

ji jä jj J^iil JiLsiil :jiS 

^fajlfeffief il lJ>jj 

l^i jjl : j. Sl il: jll 

0^ «^sää- 4 Ji 4-3 wijjld : J13 

,‘"'• •'!*'• . ♦ „*■’ #«»| *» i^ ^ • 

li cÕJLjl uu Uoli ccUad iVJj cmAJ 
' - - • • - o -J £ 

jlxw cjli^j l^J UliLu cUUi-JÜ cUJ ^JÄ3 
JUl li g^il^ jiš-ij Cjlj eol li £**>1^ |l^jl>’ 


916 



j$\ (iUl £ \JJ1 l^ 31 'W :JV5 

JpJm ji» lilj :JV5 

• m | ^ ^ 5 • • • | J S^? i J^^ |^ ii • 

Ä3 <uJl l^*>} pJ **3 lj*fcj3 j«?ISJI ££ 

^ jjjUa3 ^ g»C* tiiJi oJÕ 

eiijU IIäJ «OÜ iii OÕA : J Sili :jvl 

JJU l*aJ lill «Ijuuo OLr^ Ulj : jll 

*üOll 

«" M • 

OiSjUaiiÄ :jS\5 :j\l 
ÜiiS J&S «U&i ÄI 3jll :U5i cil : jll 

&>\$ cilj Sü 5^1 d :Sl\5 

&«i iÕl jJi c 4|3 il jü :Uj «OI :jvl 

«*4 ^ui iii ui 

c?4 ij^l jöl diJ^iiiUlU!: J/^\I :JVl 
Ü- : U jijll ilü «>ib üi; Oi «Sjf 
4 UjIŠlil sSOil ^ fOj «ili&S oTJÜI 
<•01 ji illi, jSjil Oi «Siil ^ii jijli 
jijji ilü <>ui ji Oij «;ul ji ;j*Oj 
4 «lifti öSi oi^l o; ^ jiL; 
«jjlüi £ il JI £ jOi «!£ii iOiJij ju-ji 
Oi «siit tfii jijM 4 «iJ3jJ!3 suju f^ü 
4 üjli jSI lü «i^i-i fiLj ^iii ü, ^4la 
4ilž «jišJi ii ^jSi «Illil Zp\ jijli 

jijii 4 r*> 6jO ««luu & «$> jOj 

äi Ji» f-A^j ii^ o»jjii £ «iii jj^Ji 


^ Ji jiÄ oi^ijii 4 Oi 

r£Äjp«SU 

ftj!} ÄI Jllj li :Õclliil JO jlÜ : jll 

fLj Oi ÄI J^ ÄI illj Jiil õ£AÄ 
jüi <\j>š j>J\ fjiii 4 Är^i ft55 
Sui yäi fjl .OJjiüj i2ü 

fjü Äijji£ «illi >13140 

Juu ly^ll juü ub IA :^udl ul^* M :j (Jjlivll 


Samurah bin Uundab ass meriwayatkan, 
Rasulullah seringkali mengatakan kepada 
para shahabatnya, "Apakah di antara 
kalian ada yang bermimpi?" Maka ada di 
antara mereka yang menceritakan kisahnya. 
Kemudian di pagi harinya, Rasulullah 3 g pun 
berkisah, "Semalam aku didatangi dua orang. 
Keduanya mengajakku pergi dan berkata, 
'Ayo kita berangkat.' Aku pun berangkat 
bersama keduanya, dan kami mendatangi 
seseorang yang berbaring dan yang lain 
berdiri di sampingnya dengan membawa 
batu besar, laiu ia menjatuhkan batu tersebut 
di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan 
batu menggelinding kemari. Orang tädi terus 
mengikuti batu dan mengambilnya. la tidak 
kembali sampai kepalanya telah kembali 
seperti sedia kala. Lantas orang tädi kembali 
menemuinya dan mengerjakan sebagaimana 
semula. Aku pun bertanya kepada dua 
orang yang membawaku, 'Subhanallah, ada 
apa dengan kedua orang itu?' Keduanya 
menjawab, 'Mari kita berangkat ke tempat 
lain dahulu/ 

Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi 
seseorang yang telentang di atas kedua 
tengkuknya dan ada orang lain yang 


917 



berdiri di sampingnya sambil membawa 
pengait besi. la memegang salah satu sisi 
wajahnya dan memotong-motong dagunya 
hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga 
tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. 
Kemudian ia berpindah ke sisi wajah 
yang lain dan memperlakukan korbannya 
sebagaimana ia lakukan sebelumnya. Belum 
selesai ia memotong-motong dagu kedua, 
maka dagu sisi pertama telah kembali seperti 
semula. Maka orang itu memperlakukannya 
sebagaimana semula. Aku pun bertanya, 
'Subhanallah, ada apa dengan kedua orang 
itu?' Namun, kedua orang yang membawaku 
hanya berujar, 'Mari kita pindah ke tempat 
lain dulu.' 

Maka kami berangkat, hingga kami 
mendatangi suatu tempat seperti tungku yang 
mengeluarkan suara gemuruh. Lantas kami 
melihat isinya, temyata di sana ada laki-laki 
dan wanita telanjang. Mereka disulut api dari 
bawah mereka. Uika sulutan api mengenai 
mereka, mereka mengerang-ngerang. Aku 
pun bertanya, 'Kenapa mereka itu?' Namun, 
kedua orang yang membawaku hanya 
berujar, 'Ayo kita berpindah ke tempat lain.' 

Maka kami terus berangkat dan kami 
mendatangi sebuah sungai yang warnanya 
merah seperti darah. Di sana ada laki-laki 
yang berenang, sedangkan di tepi sungai 
ada orang yang mengumpulkan banyak 
bebatuan. Apabila yang berenang tädi 
sampai ke tepian sungai, ke tempat orang 
yang mengumpulkan bebatuan maka ia 
membuka mulutnya dan orang yang di tepi 
tädi memasukkan batu ke mulutnya. Lantas 
ia berenang kemudian kembali lagi. Setiap 
kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka 
dan orang yang di tepi menyuapinya dengan 
batu. Saya bertanya kepada dua orang yang 
membawaku, 'Ada apa dengan dua orang 
ini?' keduanya menjawab, 'Ayo kita pindah 
ke tempat lain dulu.' 


Kami pun berangkat dan kami mendatangi 
seseorang yang wajahnya menyeramkan 
sebagaimana seseorang yang paling 
menyeramkan yang pernah kalian lihat. Di 
dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan 
dan dia berlari di sekitarnya. Aku bertanya 
kepada dua orang yang membawaku, 
'Ada apa dengan ini?' Kedua orang yang 
membawaku berujar, 'Ayo kita pindah ke 
tempat lain dahulu.' 

Kami pun melanjutkan perjalanan. Laiu kami 
tiba di sebuah kebun yang secara merata 
berisi warna musim semi. Di antara dua tepi 
kebun terdapat seseorang yang jangkung, 
yang nyaris aku belum pernah melihat 
manusia yang kepalanya memanjang di langit 
seperti itu, dan di sekitar orang itu terdapat 
banyak anak kecil yang pernah aku lihat. Aku 
bertanya, 'Siapa sebenarnya mereka? Kedua 
orang yang membawaku berujar, 'Mari kita 
lanjutkan ke tempat lain dulu.' 

Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan 
hingga kami mendatangi sebuah kebun 
besar yang sebelumnya aku belum pernah 
melihat kebun lebih besar dan lebih indah 
daripadanya sama sekali. Keduanya berkata, 
'Naiklah engkau.' 

Kami pun naik dan kami sampai ke sebuah 
kota yang dibangun dari batu bata emas 
dan perak. Kemudian kami tiba di pintu 
kota. Kami minta agar dibuka, maka pintu 
pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan 
disambut oleh beberapa orang yang separuh 
tubuhnya seperti orang paling tampan yang 
pernah kamu lihat, dan separuhnya seperti 
manusia paling jelek yang pernah kamu lihat. 
Keduanya lantas berkata kepada mereka, 
'Pergilah kalian semual' 

Lantas mereka pun pergi menuju sebuah 
sungai. Sungai itu terbentang mengalir. 
Airnya sangat putih bersih. Mereka pun 
mändi di sana. Seusai mändi, mereka kembali 
menemui kami dan kotorannya telah hilang 


918 



di sungai tempat mereka mändi sehingga 
mereka menjadi manusia paling tampan. 
Keduanya berkata kepadaku, 'Inilah surga 
Adn dan di sinilah hunianmu.' 

Lantas pandanganku menatap ke atas. 
Ternyata ada sebuah istana seperti awan 
putih yang menyendiri. Keduanya berkata, 
'Inilah hunianmu/ 

Aku menjawab, 'Semoga Allah memberkati 
kalian berdua. Sekarang biarkanlah aku 
memasukinya/ 

Keduanya mencegah, 'Kalau sekarang 
jangan dulu. Tapi pasti engkau akan 
memasukinya/ 

'Semenjak semalaman aku telah 
melihat peristiwa-peristiwa aneh nan 
mencengangkan. Delaskan padaku apa arti 
sebenarnya yang telah kulihat tädi/ pintaku 
kepada mereka. 

Keduanya pun berujar, 'Baiklah, sekarang 
kujelaskan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. 
Laki-laki pertama yang kamu datangi yang 
kepalanya pecah dengan batu, itu adalah 
seseorang yang mempelajari AI-Qu/an 
namun ia kemudian meninggalkannya serta 
tidak mengamalkannya, dan ia tidur sampai 
meninggalkan shalat wajib. Adapun orang 
yang kamu datangi membelahdagu kawannya 
hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga 
dagunya, dan matanya hingga tengkuknya; 
itu adalah seseorang yang berangkat dari 
rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya 
menembus cakrawala. 

Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang 
dalam bangunan seperti tungku, mereka 
adalah laki-laki dan wanita pezina. Sedangkan 
laki-laki yang berenang dalam sungai dan 
disuapi batu besar, mereka adalah pemakan 
riba. Adapun laki-laki yang raut mukanya 
menyeramkan di neraka sambil menyalakan 
api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah 
Malik, penjaga Jahannam. Sedangkan laki- 


laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim 

6. Sementara itu, anak-anak di sekitarnya 
adalah bayi yang mati di atas fitrah/" 

Lantas sebagian shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik?" 
Rasulullah jg bersabda,"Ya, demikian 
juga anak-anak orang musyrik. Adapun 
orang yang separuh berwajah tampan 
dan separuhnya lagi jelek, mereka adalah 
orang yang mencampuradukkan amal saleh 
dengan amalan yang jelek, lantas Allah 
mengampuni kesalahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Takwil Mimpf (91), Bab: 
Mentakwilkan mimpi setelah shalat Subuh 
( 10 )) 

-Penjelasan- 

of iil Jjl Jj/j õS • Ibnu 

Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath- 
Thaibi menjelaskan, perkataan Samurah 
(jiM Ui) khabar (6lf), (U) maushul, (Jj£= 4) 
shillah maushul, kata gantinya merujuk 
kepada (U) fa’il (Jjžj), sementara (jjij õ') 
adalah fa’il (jt£=u), (^£=c> i».i j*) inilah 
perkataannya, maksudnya Rasulullah sgjj 
sering bertanya seperti ini di hadapan para 
sahabat, (U) diletakkan di posisi (j-) untuk 
membesarkan dan mengagungkannya. 
Nabi pandai menakwilkan mimpi, dan 
dalam hai ini ada di antara sahabat yang 
juga punya keahüan seperti yang dimiliki 
Nabi jg, karena memperbanyak perkataan 
seperti ini hanya dilakukan orang yang 
sudah berpengalaman menakwilkan mimpi 
dan yakin akan kebenaran penakwilannya. 
Ini sama seperti perkataan Anda, “Zaid 
termasuk ulama di bidang nahwu." Seperti 
disebutkan dalam perkataan dua mantan 
tahanan kepada Yusuf JSgsp, “ Berikanlah 
kepada kami ta'birnya. Sesungguhnya kami 
memandang kamu termasuk orang-orang 
yang pandai (mena'birkan mimpi)." (Yüsuf: 
36) Yaitu termasuk orang-orang yang pandai 


919 





menakwilkan mimpi. Perlu diketahui, 
penjelasan kami ini menurut ilmu bayan, 
sementara jika mengacu pada ilmu nahwu, 
kemungkinan sabda beliau: 

(Ujj j* Ii* J\j j*) mubtada', khabarnya 
didahulukan, dengan penakwilan; kata- 
kata ini sering disampaikan Rasulullah üg 
Selanjutnya Ibnu Hajar mengisyaratkan 
memperkuat pendapat sebelumnya, padahal 
yang langsung tertangkap dalam benak 
adalah pendapat kedua. Pendapat kedua ini 
disepakati oleh lebih dari dua pen-syarah. 

Perhatian; potongan hadits ini adalah kata- 
kata yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim. 
Menurut saya, hadits ini perlu disebutkan 
secara lengkap sesuai riwayat Imam Al- 
Bukhari, karena hadits ini mengandung 
banyak sekali nasehat berharga, faedah 
nyata, dan berbagi larangan, di samping 
karena mimpi para nabi benar adanya. 

siifc 6»S : Kata (o\S) adalah kata sisipan, atau 
menyandingkan sesuatu kepada namanya, 

j: Keduanya mengutusku. *sjr> • 
mengikuti pöia kata dharaba. 

jJiJ jilf S\, jp' & : Yaitu P eca h. 

Ia.mv : Laiu menggelinding. 

\lili : Maksudnya ke sisi orang yang memukul. 

: Maksudnya orang yang berdiri. 

*J>: Kepada orang yang kepalanya dipecah. 
di .: Orang yang berbaring. 

vjjllsu : Kayu diujungnya terdapat lekukan, 
atau diujungnya terdapat pengait dari besi. 
Ada yang mengartikan besi-besi pengait 
seperti cakar-cakar burung elang. Dijelaskan 
dalam An-Nihäyak, kalub adalah besi dengan 
ujung mengkelung, 

üt: Wajah orang yang tidur terlentang 
di atas tengkuk. 


: Terputus. Disebutkan dalam Al- 
Fä’iq dan An-Nihäyak, syarasyarah artinya 
terbelah dan terputus. 

üii: Sisi mulutnya. 

ui : Belum juga selesai membelah sisi 
tersebut. 

'jjšü : Tabung terbuat dari tanah tembikar 
yang diletakkan di tanah dan dijadikan tempat 
untuk membuat roti, bentuk jamaknya 
tananir. Disebutkan dalam Al-Fä'iq; Abu 
Hatim menjelaskan, tannur bukan kata 
bahasa Arab yang benar, orang Arab tidak 
mengenali kata lain selain kata ini, karena 
itulah kata ini disebut dalam Al-Qur’an, 
karena mereka diajak berbicara dengan 
bahasa yang mereka ketahui. Abu Fath Al- 
Hamdani menuturkan, aslinya adalah Ssy ada 
dua wawu menyatu bersama dhammah dan 
tasydid, kata ini berat diucapkan, akhirnya 
mereka merubah ain fi’il menjadi fa' fi’il, 
maka menjadi jj}, wawu kemudian diganti 
ta', seperti kata pada 
J ’Ji : Suara gaduh dan teriakan yang tidak 
dimengerti. 

441 : Jilatan api atau kobaran api yang 
menyala-nyala. 

: Mereka berteriak atau mengeraskan 

suara. 

: Seseorang berenang. 

;Tpl : Tidak enak dipandang. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu At- 
Tin menjelaskan, aslinya Z\p\ karena ya’ 
berharakat sementara huruf sebelumnya 
difathah, ya' dirubah menjadi alif, mengikuti 
pola kata mafalah. 

: Menggerak-gerakkan dan 

membangunkannya. 

täS : Tanaman panjang, pendapat lain 
mengartikan; ditutupi tanaman dan 
rerumputan laksana surban menutupi 
kepala. 


920 



Sy tst '• Maksudnya bunga-bunga 
musim semi. 


: Bentuk mutsanna dari kata zhahr, 
artinya tengah-tengah taman, 

Joj \j JŠ\ ■j* jijll 1 SJ 3 : Ibnu Hajar 

menjelaskan dalam Al-Fath; Ath-Thaibi 
menjelaskan, asal kalam ini adalah; fiÖ 
Ü ZvÄj di; u olij Jijll (di sekitar lelaki 
itu ada anak-anak, belum pernah sekalipun 
aku melihat anak-anak yang lebih banyak dari 
mereka). Kata-kata ini sama seperti kata-kata 
beliau berikutnya; 1 * 1 . jj&f JÜ jj (belum 


pernah sekalipun aku melihat tanaman yang 
lebih besar darinya). Karena susunan kalimat 
ini mengandung makna nafi, maka boleh 


ditambah (J^) dan (iž) yang khusus untuk 
masa lampau yang dinafikan. 


ii 11» U : Siapa lelaki jangkung itu dan 
siapa anak-anak itu, 


õjL : Dari batu bata, läbin adalah jamak 
dari kata labinah, makna aslinya adalah batu- 
bata dari tanah yang digunakan untuk bahan 
bangunan. 


jlki: Separuh. 

: Kondisi mereka. 

: Khabar dari (Jüi) kaf-nya tambahan. 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; 
kemungkinan maksud kata ini adalah separuh 
kondisi tubuh mereka bagus semuanya 
dan separuhnya lagi jelek semuanya, atau 
kemungkinan masing-masing di antara 
mereka separuh tubuhnya bagus bagus 
dan separuhnya lagi jelek. Kemungkinan 
kedua inilah yang dimaksud. Kemungkinan 
ini diperkuat kata-kata mereka terkait sifat 
orang-orang yang separuh tubuhnya bagus 
dan separuhnya lagi jelek, "Mereka adalah 
kaum yang mencampur,” maksudnya amalan 
saleh masing-masing dari mereka dicampur 
dengan amalan buruk. 


il oUS ü, )y& : iy& menggunakan bentuk 
fi’il amar, maksudnya mereka mencebur 
ke dalam sungai untuk membersihkan sifat 
buruk tersebut dengan air mumi tersebut. 

: Sungai mengalir secara melebar. 

J *iuil : Susu mumi tanpa campuran air, baik 
manis ataupun pahit. Nabi šg menyebutkan 
sisi kesamaan ini melalui sabda beliau ( 5 * 
jcki\) yaitu putihnya air sungai tersebut 
seputih susu. 

jL£L& uUS CSl jJ: Maksudnya separuh tubuh 
yang tadihnya jelek berubah menjadi bagus. 

ole. : Surga tempat menetap, dikatakan; 
Clc. o&Ju artinya menetap di suatu tempat 
dan tidak meninggalkan tempat tersebut. 

liii Ui! : Menatap ke atas dan sering 
kali menengadahkan pandangan. 

: Al-Khaththabi menjelaskan, rababah 
adalah awan yang menumpuk satu sama lain. 
JljS : Biarkanlah aku atau tinggalkanlah aku. 

: Jawab amar, beri'rab nashab dengan 
perkiraan (of). 

: Meninggalkannya. Ibnu Hubairah 
menyatakan, "Meninggalkan Al-Qur’an 
setelah dihafal adalah kejahatan besar, 
karena yang bersangkutan mengira bahwa di 
dalam Al-Qur'an terdapat sesuatu yang harus 
ditolak. Karena ia menolak sesuatu yang 
paling mulia, bagian tubuhnya yang paling 
mulia (kepala) disiksa." 

jjJS : Keluar. Ia patut mendapat siksa karena 
kebohongan yang ia lakukan menimbulkan 
banyak kerusakan, di samping ia berbohong 
bukan karena dipaksa. Ibnu Al-Arabi 
menjelaskan, "Sudut mulut pendusta 
dipotong-potong sebagai hukuman bagi 
tempat kemaksiatan berasal." 

ICjJl till) 15 Jtyji täj : Mereka dalam 
kondisi telanjang karena aib mereka 
patut dibeberkan, karena mereka biasa 
bersembunyi kala menyepi berdua, sebagai 


921 



hukumannya, air mereka dibeberkan. 
Hikmah siksaan didatangkan dari bawah 
mereka adalah karena kejahatan yang mereka 
lakukan berasal dari tubuh bagian bawah. 

j£T Üll : Ibnu Hubairah menuturkan, 
“Pemakan riba dihukum berenang di sungai 
merah dan dilempari batu, karena asal riba 
berlaku pada emas, dan emas itu berwarna 
merah. Adanya malaikat menyumpal mulut 
pemakan riba dengan batu merupakan 
isyarat bahwa riba sama sekali tidak ada 
guna. Demikian halnya riba, terbayang oleh si 
pelaku riba bahwa uangnya akan bertambah, 
padahal Allah melenyapkan harta pelaku 
riba.” 

õjli Juu Üti : Malaikat Malik 
berpenampilan tidak baik bertujuan semakin 
meningkatkan siksa para penghuni neraka. 

SSljfj : Anak-anak kaum musyrik yang 
meninggal dunia di atas fitrah, mereka 
termasuk dalam golongan anak-anak ini. 
Ibnu Hajar menuturkan dalam Al-Fath ; 
hadits ini mengandung sejumlah faedah; 

Pertama, perjalanan isra' terjadi beberapa 
kali, baik dalam kondisi teijaga maupun saat 
tidur, dan menempuh berbagai penjuru. 

Kedua, sebagian pendurhaka disiksa di alam 
Barzakh. 

Ketiga, salah satu cara meringkas ilmu adalah 
mengumpulkan seluruh permasalahan 
secara garis besar, setelah itu dijelaskan agar 
gambarannya melekat di benak. 

Keempat, peringatan tidur hingga 
mcngabaikan shalat wajib. 

Kelima, peringatan menolak (meninggalkan) 
Al-Qur’an bagi yang hafal Al-Qur’an. 

Keenam, peringatan riba dan memakan riba. 

Ketujuh, peringatan berdusta dengan 
sengaja. 


Kedelapan, orang yang memiliki istana di 
surga, selama ia masih berada di dunia, ia 
tidak menempati istana tersebut. 

Kesembilan, anjuran menuntut ilmu dan 
mengikuti orang yang menuntut ilmu. 

Kesepuluh, keutamaan syuhada, mereka 
menempati kedudukan paling tinggi di surga. 
Namun bukan berarti tingkatan mereka 
lebih tinggi dari tingkatan nabi Ibrahim 
jggsp, karena kemungkinan Ibrahim berada 
di sana untuk merawat anak-anak, dan 
kedudukan Ibrahim sebenamya lebih tinggi 
dari kedudukan syuhada. 

Kesebelas, orang yang kebaikan-kebaikannya 
setara dengan keburukan-keburukannya, 
mereka ini diampuni Allah. Ya Allah! 
Ampunilah kami dengan rahmat-Mu, wahai 
Maha Pengasih di antara para pengasih. 
Keduabelas; memperhatikan mimpi, 
menanyakan, dan menakwilkannya. Ini 
dianjurkan selepas shalat shubuh, karena 
saat itu fikiran orang masih fokus. Demikian 
penuturan Ibnu Hajar. 


922 




BAB 45 
KEUTAMAAN 


MUKJIZAT NABI .Penjelasan.. 

: Wadhu' artinya air yang digunakan 
HADITS K.E-1468 untukwudhu. 


Jpj c4l3 :JV5 eUU ^ - M 1 A 

<jsÕaJI CÕl>j pJij aJlC- J&l jJ-J» 4JJ1 

jjJ-j öjd fii p^jii Jtöi ^paii 

JJ**) 

y\j «Z dil &fLj &1 4)1 

& £L; ;di cJjž :jvä il; i» 

** ^ 

• *T # • 1 1 ■? 2 ** •? 

^ <>? Sr^ 

lij i— j\j r? i !(^ <>^>l) 

(õ^L-all üõls- 


Anas bin Malik berkata, "Ketika waktu shalat 
Ashar tiba, orang-orang mencari air wudhu 
namun tidak mendapatkannya. Laiu aku 
melihat Rasulullah diberi air wudhu. Beliau 
kemudian meletakkan tangannya di dalam 
bejana tersebut seraya memerintahkan 
orang-orang untuk berwudhu darinya." Anas 
berkata, "Aku meiihat air keluar dari jari-jari 
beliau hingga semua orang sampai yang 
terakhir dapat berwudhu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhi/' (4), Bab: 
Berwudhu ketika datang waktu shalat (32)) 


£4: Memancar. 

‘fAjiS j Š£. j* : Orang-orang berwudhu 
semuanya dari yang pertama hingga terakhir 
tanpa seorang pun ketinggalan, dan orang 
terakhir yang wudhu termasuk dalam 
hukum ini, karena rangkaian kata-kata 
menunjukkan umum dan dilebih-lebihkan, 
karena (*i&) di sini menjadikan kemutlakan 
kata keterangan waktu bermakna (^), seakan 
perawi hadits (Anas) berkata, “Hingga orang- 
orang di barisan terakhir ikut wudhu, dan 
Anas termasuk salah satunya.” Jika kita 
menyatakan orang yang berbicara termasuk 
dalam cakupan umum kata-katanya, baik 
dalam hai perintah, Iarangan, atau kabar, 
berarti mengikuti pendapat jumhur ulama. 


HADITS KE-1469 

Ujjfr :J\5 xJf 

iili \jjL &\ 

j ui 4 ) *?&>• i\ 

\y 0 j>\ pZj 4 Jl& Jull ^0 

jui 0\vj£ fLj ^ &\ & 4ii 


923 






d :jvl £Sf Cli .ife ££ U 

2 ^* j ?• sT*n, i »" .-?, 
<Jt>l ^jju >£ <»JüXii aJlJüI c-4^1 Ijjl 

9* • S-^, ."."iS"? >!.*'{' Ji - > - - <i> • - „ 

O-Jbj \JbuXÄxd.4JÜAjL3 j«j AjL4 Jö ^oj 

JiLo jlat aÜJü f 1*3 sJoaJj 

cjüw 114 fLj *lift Äi ^ aJu? 

dJLüuJ^- *l> j»£a :Sl^LU (J\i (jJÜI Jilj J1 

j*£ii ^ J4o=5 61 f* 4 ? <&pi 


iuJ^ j\^=u j\i— Oj 
: jll tffj liii &£ jp 

^ i* 4*j ^ js- & 

j# p «jl4^l £ jji : JŽ j? :915 fjl-$l 
*>» . <*| 

" > * if S<« .- ' > ■» S 1 ," liti *" - 

tg? jji j' ‘OJX-U ^ jji f-> ‘J*-* 2» -i*C- ^ 

^ jji j? Jj ‘gjjil jj 4 t>^' 

*>* «• V #» «* 

°t :»Syi i_jbS” ?t :j <»-^£-i) 






5\ J5 (LJI JÜJ SSCfr j: m ÜL*Ji 

LUuifö jl^i^/l jjuüj aJlC. djjl J-tf Ajjl 

«jJuuj aJlc- aI)1 ^1)1 jüuu 3ji\i Iji^l 
\>T oLiij^ijji^ 4)1 jj^j G: jui 
jQM ,>? l^jžsu jl jlllj' : (J^ 

jjJ J-hi <_jIj Y :jUal^|l i_JL* <_>US" "V i^jlAvJI «ka-^i-i) 

O^i 


Abu Humaid As-Sa'adi menuturkan, "Kami 
mengikuti perang Tabuk bersama Nabi žg. 


Ketika sampai di lembah perkampungan 
suatu kaum, di sana ada seorang wanita 
yang sedang berada di kebunnya. Maka 
Nabi jgš berkata kepada para shahabatnya, 
'Taksirlah buah pohon kurma ini.' Rasulullah 
menaksir pohon kurma itu sekitar sepuluh 
wasaq. Laiu beliau berkata kepada wanita 
itu, 'Hitunglah penghasilan dari kebun ini.' 

Ketika kami sampai di Tabuk, beliau bersabda, 
'Malam ini akan berhembus angin yang sangat 
kencang. Oleh karena itu, jangan ada seorang 
pun yang berdiri. Bagi yang membawa unta 
agar mengikatnya.' Kami pun mengikat unta- 
unta kami dan kemudian angin berhembus. 
Tiba-tiba ada seseorang berdiri hingga angin 
menerbangkanya ke gunung Tha/i. 

Kemudian raja negeri Ailah menghadiahkan 
seekor bighal putih kepada Nabi jg dan 
memberikan kepada beliau pakaian burdah 
(pakaian selimut untuk melindungi dari udara 
dingin) dan beliau mengukuhkannya (raja 
Ailah) sebagai penguasa negerinya. 

Ketika beliau kembali ke perkampungan 
tädi, beliau bertanya kepada wanita tädi, 
'Berapa banyak kurma kebunmu?' Wanita itu 
menjawab, 'Sepuluh wasaq sesuai taksiran 
Rasulullah $§.' Laiu Nabi bersabda, 'Aku ingin 
segera kembali ke Madinah. Siapa yang 
mau segera kembali ke Madinah bersamaku, 
maka berkemaslah.' 

Ketika—Ibnu Bakkar berkata yang 
maknanya—sampai di Madinah, beliau 
bersabda, 'Ini adalah Thabah (sebutan untuk 
kota Madinah))' Ketika melihat gunung Uhud, 
beliau berkata, 'Ini adalah sebuah gunung 
yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. 
Maukah kalian aku beritahu tentang rumah 
orang Anshar yang paling baik?' Mereka 
menjawab, 'Mau.' Beliau bersabda, 'Rumah 
Bani An-Najjar, kemudian Bani Abdul Ashal, 
kemudian Bani Sa'adah atau Bani Al-Harits 
bin Al-Khazraj, dan untuk setiap rumah Anshar 
ada kebaikan padanya.' 


924 



Kemudian kami berjumpa dengan Sa'd 
bin Ubadah. Abu Usaid berkata, 'Tahukah 
kalian bahwa Rasulullah telah menganggap 
baik orang-orang Anshar dan menjadikan 
kita terakhir (sebagai orang baik)?' Laiu 
Sa'd menemui Nabi dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah rumah orang-orang Anshar 
telah engkau anggap sebagai rumah yang 
baik, dan kami diletakkan di akhir' Beliau 
menjawab, 'Cukuplah bagi kalian untuk 
menjadi golongan orang-orang yang baik.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "ZakaC (24), Bab: 
Mentaksir kurma (10), dan Kitab: “Akhlak- 
Akhlak Terpujiorang-orang Anshar" (63), Bab: 
Keutamaan rumah-rumah orang Anshar (7)) 


yift £ St •&) Uf* j£- lii : Al- 


Khattabi menjeiaskan, maksudnya penduduk 
Madinah, sama seperti firman Allah di 
dalam Al-Qur’an, jLl}) maksudnya 

penduduk negeri, mudhaf-nya dibuang, dan 
penduduk Madinah adalah kaum Anshar. 


: Seakan kata (I£i) dibuang dari kalam 
Rasulullah dan inilah yang dimaksud. 


TAWAKAL DAN TERLINDUNCNYA BELIAU 
DARI GANGGUAN MANUSIA 

HADITS KE-1470 


-Penjelasan-- 

: Salah satu kawasan dataran rendah Syam. 

■ Kota kuno di antara Madinah dan 

Syam. 

ijQfA : Kata ini berasal dari kata kharsh yang 
berarti dugaan. 

\£t ^ U : Simpanlah seukuran hasil yang 
muncul dari pohon tersebut dengan ditakar. 

&£&: Ikatlah dengan tali. 

ült: Kawasan kuno di pesisir pantai. 

‘JCŠ) : Nabi memberi pakaian kepada 
penduduk Ailah. 

'{AjrCJkcš ): Untukpenguasa Allah, maksudnya 
menetapkan negeri mereka, penduduk 
setempat di sebut sebagai penduduk laut 
karena mereka tinggal di pesisir pantai. 
Artinya, Nabi |g mempertahankan negeri 
mereka dengan kompensasi membayar jizyah. 

iU-: Kata di sini bermakna , yaitu 
(berapa hasilnya). 

: Hasil buahnya. 

pl) üli liii üil : Mashdar nashab 

menggantikan kata vjii. atau sebagai ‘athaf 
bayan kata 


lj«4jjl -U& iji - MV* 

mJlJ |J u i^ 4»JlC< 4jji 

cJt jgü 5 üJi $5 aj*} luuit 

4 Ja 3» ,g2sS jUj Ii 

ifcs ii düji' jž 


jL&V 5 ^gfrl bü *l%3 jjllj &1 4JJ1 

:j\3 

IjJ* j^3 Jji 3 joa uUUiLd 4JJ1 :cJl 3 ^ dlstUj 

.'f ^ ^ ^i . <* i | *! j i ^ ^ !• 

A*JlC> 4jjl 4*j\ju |Jg :Jb 

jj* jUa^iU •>_»L rr : (Jj Uil (_ibS” "H *^y*4) 


Dabir bin Abdullah berkata, "Kami pernah 
ikut perang bersama Rasulullah jg di wilayah 
Najed. Ketika waktu isirahat siang tiba, 
beliau berada di dekat lembah yang banyak 
pepohonan berduri. Beliau singgah di bawah 
pohon untuk berteduh dan menggantungkan 
pedangnya di pohon tersebut, sedangkan 


925 






orang-orang berpencar mencari pohon untuk 
berteduh. Tatkala kami sedang beristirahat, 
tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. 
Kami langsung bergegas mendatangi 
beliau. Ternyata seorang Arab badui tengah 
terduduk lemah di hadapan beliau. Beliau 
bersabda, 'Orang ini mendatangiku saat aku 
tertidur laiu mengambil pedangku. Ketika aku 
terjaga, dia sudah berada di atas kepalaku 
dengan menghunuskan pedang seraya 
berkata, 'Siapa yang dapat melindungimu 
dariku?' Aku menjawab, 'Allah.' Kemudian 
dia memasukkan pedang itu ke sarungnya 
sambil tertunduk lemas seperti ini.'" 

Dabirberkata, "Rasulullah jgtidak menghukum 
orang itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pererangan" (63), Bab: 
Perang Al Musthaliq dari Khuza'ah (32)) 

-Penjelasan---- 

iiiUJI: Panas yang sangat menyengat. 

: Pohon besar yang ada duri-durinya. 
j : Menghunus pedang. 
liii: Terlepas dari warangkai. 
otli: Sarungkanlah pedang itu! 


PENJELASAN TENTANC PETUNJUK DAN 
ILMU YANG DENGANNYA BELIAU DIUTUS 


HADITS KE-1471 


^13 ^ : fLj 

\$a i c4l3i fiS 

:j& \ 5K3i*sdi cii 

1$j AUl »Uil UoU.1 \^a 

1 Zju Us coUft [yZjjj IjiUj 


. 5? cJs Hj SU eJLUŽ S SUrf £ dj 

(Jjju U A*ajJ 4ÄH jj J 3 JUd JJU dJÜAS 
L-J 3 dii Ja p "y> JioJ jjiij A> Siil 

•*g ^ ^ JÄ pj 

SU)I cJui AmuU» 5^3 : Š!3j <jj 

(jJlC-j pic- Jaü (_jU f • IpJLuJt r : j <>-ji-t) 


Abu Musa meriwayatkan dari Nabi 5Ü yang 
bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu 
yangAllahmengutuskudenganmembawanya 
adalah seperti hujan yang lebat yang turun 
mengenai tanah. Di antara tanah itu ada 
jenis yang dapat menyerap air sehingga 
dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan 
rerumputan yang banyak. Dan di antaranya 
ada tanah yang keras laiu menahan air 
(tergenang) sehingga dapat diminum oleh 
manusia, memberi minum hewan ternak, dan 
untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada 
permukaan tanah yang berbentuk lembah 
yang tidak dapat menahan air dan juga tidak 
dapat menumbuhkan tanaman. 

Perumpamaan itu adalah seperti orang 
yang paham agama Allah dan dapat 
memanfaatkan apa yang aku diutus 
dengannya. Dia mempelajarinya dan 
mengajarkannya. Dan perumpamaan orang 
yang tidak dapat mengangkat derajat dan 
tidak menerima hidayah Allah dengan apa 
yang aku diutus dengannya." 

Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, "Dan 
di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk 
lembah yang dapat menampung air." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Urni /' (3), Bab: Keutamaan 
orang yang berilmu dan mengajarkanya (20)) 


-Penjelasan- 

fciS X£e : Di antara tanah, ada tanah yang 
bersih, maksudnya tanah yang bagus. 


926 








: Rerumputan kering ataupun basah. 

: rerumputan basah. 

4»^ : Jamak 4. li tidak mengikuti qiyas, 
maksudnya air tidak meresap dan tanaman 
tidak tumbuh di tanah tersebut. 

VJj iil ; Dengan tanah-tanah tandus. 

: mereka memberi minum hewan-hewan 
ternak mereka. 

jUü : Jamak dari £lS yaitu tanah datar dan 
halus. 

üi: Menjadi faqih. 

\l\j «Jj: ^ £: Bersikap sombong dan tidak 
mau melirik ke arahnya, ini termasuk puncak 
kesombongan orang. 

»ull : Minum di tengah siang hari. Imam 
An-Nawawi menuturkan dalam Syarh 
Muslim; makna dan maksud hadits ini 
adalah mengumpamakan petunjuk yang 
dibawa Nabi jg dengan hujan. Tanah ada 
tiga macam, demikian halnya manusia. Jenis 
tanah pertama adalah tanah yang mendapat 
manfaat dari hujan hingga menumbuhkan 
tanaman setelah sebelumnya tandus dan 
kering, menumbuhkan rerumputan dan 
tanaman hingga memberi manfaat bagi 
manusia dan hewan. Demikian halnya jenis 
manusia pertama, petunjuk dan ilmu sampai 
kepadanya, ia kemudian menjaga petunjuk 
dan ilmu itu, laiu ia hidupkan hatinya, ia 
amalkan, dan ia ajarkan kepada orang lain, 
sehingga ia mendapatkan manfaat dan juga 
memberi manfaat pada orang lain. Jenis 
tanah kedua adalah tanah yang tidak bisa 
memberi manfaat untuk dirinya sendiri, 
namun memberi manfaat untuk yang lain, 
yaitu menahan air untuk yang lain, sehingga 
air ini bisa dimanfaatkan manusia dan 
hewan. Demikian halnya jenis manusia 
kedua, hati mereka menghafal namun tidak 
memahami apa yang dihafal dan tidak bisa 
memetik makna dan hukumnya, mereka juga 


tidak memiliki kesungguhan dalam ketaatan 
dan amal yang bisa memberi manfaat untuk 
diri sendiri. Manusia seperti ini bermanfaat 
bagi orang lain melalui ilmu yang mereka 
sampaikan. Jenis tanah ketiga adalah tanah 
tandus yang tidak menumbuhkan tanaman. 
Tanah seperti ini tidak bisa memanfaatkan 
air, juga tidak bisa menahan air untuk 
memberi manfaat bagi yang lain. Demikian 
halnya manusia jenis ketiga, mereka tidak 
memiliki hati yang menghafal, dan tidak 
memiliki pemahaman. Saat mendengar ilmu, 
mereka tidak memetik manfaat dari ilmu itu, 
juga tidak menghafalnya untuk memberi 
manfaat bagi orang lain. 


KECINTAAN NABI M KEPADA UMATNYA 


HADITS KE-1472 


4i\ Z\ ayj. -J\ - mv ? 

jollil jiij UjI S- aSll ^0 

JJji m ÖS cQu jjjäi jfj fiS 
4»!3 ^ >±*5 J J 

b\3 ^ ‘4s5 

jÖl ^ fiyv* & 


Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
šg bersabda, "Perumpamaan diriku dan 
perumpaman manusia yang kudakwahi 
adalah bagaikan seseorang yang 
menyalakan api (lampu)) Di kala api itu 
menyinari sekelilingnya, maka serangga- 
serangga dan hewan menuju api itu, 
kemudian orang tersebut menarik serangga- 
serangga tädi tetapi ia kalah sehingga 
terjerumus ke dalam api. Maka, akulah yang 


927 




menarik ikat pinggang kalian dari api ketika 
mereka terjerumus di dalamnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-halyangmelunakkan 
hatt' (81), Bab: Berhenti dari maksiat (26)) 

...Penjelasan- 

: Menyalakan. Wuqun nar artinya nyala 
api, kata ini berasal dari akar kata ^ jU 
artinya lari, disebut demikian karena nyala 
api bergerak-gerak. 

iili! : Sangat bersinar terang, seperti 
disebutkan dalam firman-Nya, “Dia-lah yang 
menjadikan matahari bersinar dan bulan 
bercahaya." (Yünus: 5). õ»U>l adalah kata kerja 
transitif ( muta‘addi) , sehingga U dalam hadits 
ini adalah masuhul, artinya api menyinari 
sekitar orang yang menyalakannya. 

Jx$\ : Hewan yang asalnya seperti 
nyamuk, bentuk tunggalnya liljS, hewan 
ini beterbangan dan berjatuhan di lampu 
karena pandangan mereka lemah, karena 
itulah hewan-hewan ini mencari cahaya 
siang hari, saat melihat pelita di malam 
hari, mereka mengira berada di rumah 
gelap dan pelita tersebut dikiranya celah di 
dalam rumah gelap menuju tempat terang, 
hewan-hewan ini terus mencari cahaya dan 
menjatuhkan diri ke dalam celah itu. Ketika 
mereka melintasi celah tersebut dan temyata 
gelap, mereka mengira tidak mengenai 
celah tersebut, sehingga kembali lagi hingga 
terbakar. Hewan-hewan ini seperti serangga, 
nyamuk, belalang, dan lainnya. 

: Mereka masuk ke dalam api. 

: jamak yaitu tempat mengikat 
sarung (pinggang). Di sini, kata ganti 
dialihkan dari kata ganti orang ketiga ke kata 
ganti orang kedua untuk memperhatikan 
kondisi parah hadirin agar nasehat yang 
disampaikan benar-benar membekas di hati 
mereka. 


j&l jZ : Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang 
menyebabkan pelakunya masuk ke dalam 
neraka. Ini namanya pengalihan kata ganti 
dari kata ganti orang kedua ke kata ganti 
orang ketiga. 

: Mereka masuk. 


MUHAMMAD ADALAH PENUTUP PARA 
NABI 


HADITS KE-1473 


ž? a!a 4&1 c$e j -J\ <11^ - Mvr 


jäj äi & aIji 


tpfl» btQ&y 

9 ** j f ^ t m* * aT ^ ^ «■' • »>'' 

Oj***J> ‘AJ 

ptf. üfj ctJji uS ilJjl 6 AA 

(jJUj <uLfr 4Jll 


Abu Hurairah ass mendengar Rasulullah 
bersabda, "Perumpamaanku dan Nabi-Nabi 
sebelumkusepertiseseorangyangmembangun 
suatu rumah laiu dia membaguskannya dan 
memperindahnya, kecuali ada satu labinah 
(tempat lubang batu bata yang tertinggal 
belum diselesaikan) yang berada di salah 
satu sudut rumah tersebut. Manusia kemudian 
mengelilinginya dan terkagum-kagum sambil 
berkata, 'Duh, seandainya ada orang yang 
meletakkan labinah (batu bata) di tempatnya 
ini (menutupi))'" Beliau bersabda, "Maka 
akulah labinah itu dan aku adalah penutup 
para Nabi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (6 1), Bab: 
Penutup para nabi (18)) 


928 






..Penjelasan-- 

hJ : Potongan tanah yang dijadikan seperti 
adonan kemudian dikeringkan, laiu dijadikan 
bahan bangunan tanpa dibakar. 


3Ü diutus untuk menyempumakan akhlak- 
akhlak mulia, beliau seakan batu bata untuk 
membenahi sisa rumah tersebut. 


HADITS KE-1474 

J il :Jll 4jjl Qf ji\e* - MVi 

aJlC- 4A)I 

J*?* 3 I 3 (J^ 

^ ^ o^l 

aLJJI 

• 

(JLy«Jl£ J)l 


Dabir bin Abdullah m mendengar Nabi 
jg bersabda, "Perumpamaan aku dan 
nabi-nabi sebelumku seperti seseorang 
yang membangun suatu rumah laiu dia 
menyempurnakannya dan memperindahnya, 
kecuali ada satu labinah (tempat lubang batu 
bata yang tertinggal belum diselesaikan)) 
Laiu manusia memasuki rumah tersebut 
dan terkagum-kagum sambil berkata, 'Duh, 
seandainya saja labinah ini disempurnakan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penutup para nabi £§ (18)) 

..Penjelasan.. 

cjjt S^S : mubdata', khabarnya 

dibuang, maksudnya andaikan tidak ada 
batu bata yang kosong, tentu bangunannya 
sempurna. Nabi menyamakan para nabi 
dan apa yang mereka bawa (petunjuk, ilmu, 
dan tuntunan menuju akhlak-akhlak mulia) 
seperti rumah dengan pondasi kuat dan 
bangunan tinggi, namun masih ada satu batu 
bata yang kosong. Nabi kita Muhammad 


PENETAPAN TELACA BAGI NABI DAN 
SIFAT-SIFATNYA 

HADITS KE-1475 


ÄI & : jll - UYo 

Jp jLžsaJs^i UI :Jjij jÜuuj aJlC- 


Jj ij i_j\j of :jjlijjl A\ :j f»^>l) 

OJjÖljJLJrf.lblrjUj 


Hadits Jundab. Aku mendengar Nabi 
bersabda, "Aku akan mendahului kalian di 
telaga."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: ",Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

..Penjelasan. 

: JZySi adalah orang yang lebih dulu 
datang ke sumber air sebelum yang lain laiu 
mempersiapkan keperluan mereka. Farth di 
sini berarti pahala atau syafaat. Nabi berada 
di depan umat untuk memberi mereka syafaat. 
Imam An-Nawawi menuturkan dalam Syarh 
Muslim; Al-Qadhi Iyadh rhu. menyatakan, 
“Hadits-hadits tentang telaga shahih, wajib 
diimani, dan mempercayai keberadaan telaga 
Nabi jEjg termasuk bagian dari iman. Telaga 
yang disebut dalam hadits ini sesuai zhahirnya 


1 Imam Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim, 
'Qadhi Iyadh berkata, 'Hadits-hadits tentang haudh 
(telaga) adalah sahih, mengimaninya adalah wajib, 
dan membenarkannya termasuk bagian dari keimanan. 
Menurut ahlus sunah wal jamaah, ia sebagaimana 
zahirnya, tidak boleh dita'wilkan dan diperselisihkan. 
Hadits-hadits tentang haudh dinukil secara mutawatir dan 
diriwayatkan oleh beberapa shahabat."' 


929 











menurut ahlussunnah wal jamaah, tidak 
ditakwilkan ataupun diperselisihkan. Hadits 
ini dinukil secara mutawatir, diriwayatkan 
banyak sekali sahabaL 


setelah penghisaban dan selamat dari neraka. 
Inilah minum yang setelah itu tidak lagi ada 
rasa dahaga.” 


HADITS KE-1476 


^*0 :<ju - MV“\ 


f ^ ^ 4^ “4/^ £}p 

< •' sj « 1 • • f 

djij (,^^1 <3 vV ijlijll A\ 


Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa Nabi 
bersabda, "Aku akan mendahului kalian di 
telaga. Siapa yang melewatiku pasti minum, 
dan siapa yang meminumnya tak akan haus 
selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum 
yang mendatangiku yang aku mengenalnya 
dan mereka juga mengenaliku, tapi kemudian 
antara aku dan mereka dihalangi." 2 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

--Penjelasan • -.. 

: Adalah orang yang lebih dulu datang 
ke sumber air sebelum yang lain untuk 
memperbaiki tempat air. 

UJaJ : Tidak dahaga. Imam An-Nawawi 
menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh menyatakan, 
"Secara zhahir, meminum air dari telaga ini 


2 Imam Nawawi berkata, "Qadhi Iyadh berkata, 'Hadits 
ini sek ilas menjelaskan bahwa minum air telaga (haudh) 
terjadi setelah peristiwa hisab dan manusia selamat 
(keluar) dari api neraka. lalah yang tidak akan merasa 
kehausan selama-lamanya." 


HADITS KE-1477 


«. «r - •■Ml ^ X > * * 

Jojj iijJjJuM JUauu 31 - UYY 

l^jJ^l U JJJo J jUui ja^jl :Jj3Ü 

6*0 & : jjiS «ilJJu 

4lll Jjij (J ijIj ott lülijll Al ij 4>^i) 

-kic.1 Vj) :J\jü 


Abu Said Al-Khudri m menambahkan 
dalam riwayat, "Kemudian aku berkata, 
'Mereka itu bagian dari (umat)ku.' Dikatakan, 
'Sesungguhnya engkau tidak mengerti apa 
yang telah mereka perbuat sepeninggalmu.' 
Laiu aku berkata, 'Celaka dan celakalah orang 
yang mengubah (agama) sepeninggalku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

-Penjelasan. 

: Orang yang dihalangi untuk 
menghampiriku. 

&: Dari golongan umatku. 

Div ü : Melakukan kemaksiatan yang 
mengharuskan mereka untuk dijauhkan 
darimu. 

üUJ. : Binasalah mereka, binasalah 
mereka, beri’irat nashab sebagai mashdar, 
dan pengulangan untuk penegasan. 

cjjju js. jD : Agamanya, karena beliau tidak 
mengatakan untuk para pendurhaka selain 
kekafiran, "Binasalah, binasalah!" tapi 


930 









memberi mereka syafaat dan memperhatikan 
urusan mereka. 


Jue- - MVA 


HADITS KE-1478 

J» oi -ii * 

pjLä ^ 4 ^ *4Äii 

^ 44^i jj ^ 

isffaij Sul 41.6^4 js 6 ul)i 

*Jll dj*> j «jIj ®r :jlS^l <-AsS* A\ :j 4»^».t) 

OijÖljllJ.ciblrJUl 


berasal dari fa’il, tapi dari mashdar. Tidak 
benar jika dikatakan; \Zj U atau J4it 
j* ,yang benar adalah; <-»£: iii U dan ^e> 
lif j* \Ja\z ilf, kata-kata seperti ini banyak 
disebut dalam bait-bait syair, namun mereka 
(orang-orang Kufah) ingkari, mereka anggap 
kata-kata seperti ini menyimpang dan 
tidak bisa dijadikan qiyas, padahal hadits 
ini menunjukkan kata-kata tersebut benar, 
meski jarang digunakan, seperti disebut 
dalam perkataan Ümar bin Al-Khattab g@; 

lil}*. U# IJILb (siapa menyia-nyiakannya, 
maka ia lebih menyia-nyiakan selainnya). 

: Seterang dan sebanyak bintang- 
bintang di langit. 


Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa 
Nabi $§ bersabda, "Telagaku jauhnya 
sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih 
daripada susu, baunya lebih wangi daripada 
minyak misk, dan cangkirnya sebanyak 
bintang di langit. Siapa meminumnya, ia tak 
akan haus selamanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-halyangmelunakkan 
hatf’ (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

-Penjelasan... 

£ % 

0$' jt ■ Al-Qasthalani menjelaskan, kata- 
kata ini memperkuat pendapat orang-orang 
Kufah bahwa fVil tafdhil boleh diberlakukan 
untuk wama. Mereka berhujah pada syair 
berikut; 

Anak gadis mengenakan baju panjang yang 
longgar 

Lebih putih dari wanita BaniAbadh 

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh 
Muslim • para ahli nahwu menyatakan, fi’il 
ta’ajjub yang bentuknya j* jäi bentuk fi’il 
madhi-nya hanya terdiri dari tiga huruf, 
jika lebih dari tiga huruf, ta’jub-nya tidak 


HADITS KE-1479 


<jj Jte ‘^=1 $ 44 Ji 

i" : st , s *„ \ ih 

U tJA :JuLä «-Jj u :Jj3b 

£Z Ija ^ 13 ) #1 

jp õ\ Ä- ui jtftf Jii 5 (s^f 

aIiI Jjij j ijIj sr :(3lijll A\ :j 4^».l) 

Oijöiiiu-kfriiihju 


1 . » • 


Asma' binti Abu Bakar ® meriwayatkan 
bahwa Nabi jgg bersabda, "Aku tetap di telaga 
hingga aku bisa melihat siapa saja di antara 
kalian yang minum. Laiu ada beberapa orang 
yang ditahan sehingga aku mengatakan, 
'Wahai Rabbi, ia adalah bagian dari diriku dan 
bagian dari umatku.' Maka dijawab, 'Apakah 


931 







kamu mengetahui apa yang mereka lakukan 
sepeninggalmu? Demi Allah, mereka tak henti- 
hentinya berbalik ke belakang (murtad))'" 

Ibnu Abi Mulaikah (perawi dari Asma') selalu 
memanjatkan doa: 

"Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari 
berbalik arah ke belakang (murtad) atau 
terkena musibah dalam agama kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yang melunakkan 
hatP (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 


orang yang hidup dengan orang yang telah 
mati. Kemudian beliau naik mimbar seraya 
bersabda, 'Sesungguhnya aku mendahului 
kalian dan aku adalah saksi atas kalian. 
Sungguh, tempat yang dijanjikan bagi kalian 
adalah telaga dan aku benar-benar telah 
melihatnya dari tempatku ini. Sungguh, 
bukanlah syirik yang lebih aku khawatirkan 
tetapi aku lebih mengkhawatirkan dunia 
yang akan kalian perebutkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Uhud (17)) 


.Penjelasan. 

.j&JsU je üi: Yaitu pada hari Kiamat 

jjS j*: Di dekatku. 

cyLi j*: Apakah kau tahu. 

: Mereka tetap atau selalu. 
jp : Murtad. 


HAD1TS KE-1480 

*, » , 3 „ S • Z"i * * * " 

üyj y 0 1 V'* JV* Cji " NtA * 

ycj\ jte p gpš te? 

Lfi fig* üvj ij l te ä\ = jiS 

</& & 015 

Js3j cijST^is õi ^A-alic. cJj J 13 <i!a 

, «• •! ('■{iii ii *7* .* • f 

0 ^ |>i rn i JC » 

(jb-l ijjc v-jU W 


Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah sjg 
menshalati para korban Uhud setelah delapan 
tahun, 3 seolah-olah seperti perpisahan antara 

3 Bilangan itu merupakan penggenapan. Sebab, peristiwa 


-Penjelasan- 

Ü- $U5 JJu : Ini dilebih-lebihkan, karena 
perang Uhud teijadi pada bulan Syawal 
tahun 3 Hijriyah, dan Nabi wafat pada 
bulan Rabi’ul Awal tahun 11 Hijriyah, dengan 
demikian rentang waktunya selama tujuh 
tahun. 

ir }: Aku mendahului kalian ke telaga laksana 
orangyangmempersiapkansegalasesuatunya 
di telaga untuk kalian, ini mengisyaratkan 
kematian beliau sudah dekat 

Ly jLžsJ* \f\j : Saksi untuk amal perbuatan 
kalian. 

: Pada hari Kiamat. 

: Dengan menggugurkan salah satu ta’, 
artinya kalian menginginkannya. 


HADITS KE-1481 

A—£■ <Uül Ofj ijpi Aili ~ NtAI 

fUjt €\ :jvi fLj * 3 * äi ^ 

S*Jsw ii-j && oöh jp 


perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun tiga 
Hijriyah, dan Nabi jg wafat pada bulan Rabi'ul Awal 
tahun sebelas Hijriyah. Jadi saat itu adalah tujuh tahun 
setelah perang Unud ditambah tidak lebih dari setengah 
tahun. 


932 









gjjJj S dii! :jüy 4>j u: : j/ö JjS 

«i» Jjij (j <—A# Iijli^ll >-jbS" A\ t£jläyJI <9-^1) 

(^UUttUlrJUu- 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi yang bersabda, "Aku akan 
mendahului kalian di telaga. Diperlihatkan 
pula beberapa orang di antara kalian, 
kemudian mereka ditarik dijauhkan sebelum 
sampai kepadaku. Ma ka, aku pun berkata, 
'Duhai Rabbi, itu shahabatku.' Tiba-tiba 
muncul suara, 'Sesungguhnya engkau taktahu 
apa yang mereka lakukan sepeninggalmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-halyangmelunakkan 
hatf (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 


.Penjelasan. 

: Benar-benar akan muncul bagiku, 
jji • Mereka ditarik dariku. 

ÜliviI: Mereka bagian dari umatku. 

\ ü-i U: Murtad meninggalkan Islam atau 
melakukan berbagai kemaksiatan. 


HADITS KE-1482 

0> *y »: JÜ tc-fej AjjU- - HA? 

jlij aJ* Al 


Haritsah bin Wahab mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi menyebut-nyebut telaga, 
kemudian bersabda, 'Daraknya seperti antara 
Madinah dan Shan'a."' 

(HR Bukhari dan Muslim) 


.Penjelasan • 

äLjJi õa? LŠ ": Thaibah. 

: Shan'a, Yaman. 


HADITS KE-1483 

JV5 ILX ff\ i jüi - HAT 

^ ^ :^ 5 l j !3 S :jvl <jj#l 

(^j&l lil:Jt*3 -dil 


Al-Mustaurid bertanya, "Bukankah engkau 
mendengar beliau menyebut mangkuk- 
mangkuk?" Dijawab (Haritsah), "Tidak." 
Mustaurid kemudian berkata, "Dalam telaga 
itu terdapat mangkuk-mangkuk (sangat 
banyak) seperti bintang-bintang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-halyangmelunakkan 
hatf 1 (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

.Penjelasan. 

J * 4 : Sebanyak dan seterang bintang- 
bintang. 


HADITS KE-1484 


:j\5 ^Ul Jc- W ys- jj! £***?• - HAI 

b *ij>- Ui jöja- 

«dil Jjij j Aj : «5 »*<-jA iS* Al .'j «^ijUJI 


933 












Ibnu Ümar meriwayatkan, Nabigjjbersabda, 
"Di hadapan kalian ada telaga sebagaimana 
jarak antara 3arba' dan Adzruh." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Hal-halyang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 


-.Penjelasan.. 

: Sungguh, aku akan mengusir. 
illi \S: Laksana unta asing diusir. 


HADITS KE-1486 


..Penjelasan.. 

: Al-Qasthalani menjelaskan, Ar-Rasyathi 
menjelaskan, jarba' adalah bentuk muannats 
dari ajrab, sebuah kawasan di Syam. Adzrah, 
Al-Qasthalani menjelaskan, Ibnu Atsir 
menjelaskan dalam An-Nihäyah ; keduanya, 
maksudnya Jarba' dan Adzrah adalah dua 
wilayah Syam, di antara keduanya terdapat 
sebuah kawasan bernama Ghulwah Saham, 
dan keduanya dikenal di antara Quds dan 
Kurk. 


HADITS KE-1485 

^ J * * ^ • A * J • „ 

<U£ <Uil (sej lj(jb - MAO 

Äi 




õi *5^1 tä» o^ 

o* J $ 


V i_ibS" tr : j JI ^>1) 

(aJLj j*-! 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
3g yang bersabda, "Demi Zat yang jiwaku 
di tangan-Nya, sungguh aku akan menolak 
banyak laki-laki dari telagaku sebagaimana 
dihalaunya unta asing dari telaga (pemilik 
unta))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pengairan" (42), Bab: 
Orang yang Mengatakan pemilik telaga dan 
bejana lebih berhak untuk mendapatkan air 
yang ada di dalamnya (10)) 


(jjX, 4JJi (j jfj liUU kioJj»- - MAI 

jjJ %\ : jl3 fLj &\ 4A11 ijLj 5i 

^ 513 & *£-*} 5« ^ 

j u>L öt ubS* A\ :j *^>l) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda, "Luas telagaku 
bagaikan antara Ailah dan Shan'a di Yaman. 
Di telaga itu ada banyak kendi sebanyak 
jumlah bintang-bintang di langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: H Hal-hal yang melunakkan 
hatr (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

-Penjelasan- 

: Sebuah kota yang dulu pernah ramai 
dihuni, terletak di ujung lautan Kulzum 
di ujung Syam, saat ini kawasan ini tak 
berpenghuni, kawasan ini dilalui para jamaah 
haji dari Mesir. Dari arah Mesir, kawasan ini 
terletak di sebelah utara, dan dilalui jamaah 
haji dari Gaza. Kawasan ini terletak tepat di 
hadapan kawasan Gaza. 


HADITS KE-1487 


0^ Oi ~ ' lAY 

**5* *** ** 

1 aJjlC' 4AJl 


934 












2jJu ysif U JJ Jj S :Jji*i ^J\ 

“ *» *J» 

^ v-*U jlijH A\ :,j A»*^»-!) 


Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Ada manusia yang menuju 
ke telagaku, sampai aku mengetahui, 
mereka mereka dihalau dariku sehingga aku 
berkata, '(Mereka) sahabatkul' Maka Allah 
menjawab, 'Engkau tidak tahu apa yang 
mereka lakukan sepeninggalmu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hal-hal yangmelunakkan 
half (81), Bab: Telaga haud dan Firman 
Allah Ta'ala: “Sesungguhnya Kami telah 
memberikanmu Al-Kautsar" (53)) 

.Penjelasan. 

j*: Termasuk umatku. 

: Mereka ditarik. 
jjS:Di dekatku. 

illi? U : Melakukan kemaksiatan- 

kemaksiatan yang menyebabkan mereka 
terhalang untuk meminum air telaga Nabi 3g. 


Sa'd bin Abu Waqash m berkata, "Ketika 
perang Uhud, aku melihat Rasulullah sü 
bersama dua orang laki-laki 4 yang sedang 
bertempur membela beliau. Keduanya 
mengenakan pakaian putih, seakan yang 
paling kuat dalam pertempuran. Aku belum 
pernah melihat mereka berdua, baik sebelum 
maupun sesudahnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), 
Bab: Firman Allah, "Ketika dua golongan 
daripadamu ingin (mundur) karena takut" 
( 18 )) 


-Penjelasan. 

õ%-j : Keduanya adalah Jibril dan Mikalil. 

oSblžJ : Keduanya memerangi orang-orang 
kafir. 

(Jlijjl lil? : Kaf di sini tambahan atau untuk 
menyerupakan, maksudnya laksana 
peperangan manusia yang paling dahsyat. 

Hadits ini membantah pernyataan orang 
yang menyatakan bahwa para malaikat hanya 
berperang bersama Nabi jgjj dalam perang 
Badar saja, selain itu mereka hanya sebagai 
pasukan bantuan saja. 


JIBRIL DAN MIKAIL TURUT BERPERANG 
BERSAMA NABI DALAM PERANG UHUD 

HADITS KE-1488 


A • ^ .5 ^ f • • ^ AO „ 

4JJ1 ^ “ V 

$ && 

\« j«1& »4.*£> JjWUJ Aaaj i 

CmA i\ i_jU \A 'H :j Aa 

(^UüU ^1 * 


KEBERANIAN NABI DALAM BERPERANG 


HADITS KE-1489 
»•* 't i • ' 


54» :JÜ iss. m (sej vi^ - UA* 

^Jb\j fLj 4-JUE- 4JJl ^s> 

«opi jž jif JJjj 


4 Keduanya adalah malaikat jibril dan Mikail. Hadits ini 
sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa 
malaikat ikut berperang bersama kaum muslimin hanya 
pada saat Perang Badar. 


935 









:ja fi p P :iyi jij «Jpl 

(jP*3j JSl^l uL A? uil^ o*\ :j 

( ji*JU i_i.—U 


.? 1.2-^ 2*ö, 


Anas bin Malik m berkata, "Nabi $§ adalah 
manusia yang paling baik dan paiing 
berani. Pernah pada suatu malam penduduk 
Madinah panik. Orang-orang pun keluar 
menuju (sumber) suara. Maka Nabi $§ muncul 
menemui mereka, meminta penjelasan berita 
yang ada. Saat itu beliau menunggang 
kuda milik Abu Thalhah yang tanpa pelana 
dan tergantung sebilah pedang di lehernya. 
Beliau berkata, 'Jangan takut! Jangan takutl' 

Kemudian beliau berkata, 'Sungguh, kami 
dapati kuda ini cepat larinya,' atau beliau 
bersabda, 'Sungguh, ia cepat sekali larinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: Vihad ' (56), Bab: 
Membawa dan menggantungkan pedang di 
leher (82)) 

—.- - • Penjelasan- 

: takut. 

ii»l 4^1 : Nabi & kembali 

kala mereka semua pergi. 

'j&-\ j%: Menyelidiki kabar. 

J-J* artinya kuda tanpa pelana, 
kata ini disifati sebagai mashdar, kemudian 
dijadikan isim, laiu dijamakkan menjadi 
seperti quful dan aqfal. Mereka 
menyatakan, tidak dikatakan; JLj* seperti 
halnya tidak dikatakan; Ji}. 

Ijclji fi ^ : Jangan takut. Al-Karmani 
menyatakan, orang Arab mengucapkan kata- 
kata ini dengan menempatkan (j3) di posisi ft). 

: Yaitu kuda yang berjalan dengan 
lamban. 

\%: Luas jangkauan kakinya saat berlari. 


KEDERMAWANAN NABI LEBIH KENCANG 
DARI ANGIN YANG BERTIUP 


HAD1TS KE-1490 
s \ Ii: 


Aii\ jj-j ijo :J\5 llc- ,jjl vio- MV 

ijŽaS U ijif $j±\ fLj *11 ÄI 


õä Jöp% mü &■ 4 

4i)l 4ill (jljÜI Vijjl 

ijPl PPj *£■ 

UjJls- v->U o jlt *Jj \ :j «^»-j>-\) 


Ibnu Abbas ® berkata, "Nabi ^ adalah 
orang yang paling dermawan dalam segala 
kebaikan. Kedermawanan beliau ^emakin 
bertambah saat bulan Ramadhan ketika Jibril 
datang menemui beliau. üibril menemui beliau 
pada setiap malam di bulan Ramadhan untuk 
membacakan Al-Qu^an. Beliau adalah orang 
yang paling dermawan dalam segala kebaikan 
melebihi kencangnya angin yang berhembus." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyi/' (1), 
Bab: Telah bercerita kepada kami Abdan (5)) 


• Penjelasan - 


<•£_- 

Oj==*t 


U : Sji-i beri’rab rafa’ sebagai isim 


ÕIT , khabamya wajib dibuang, sama seperti 
perkataan Anda; õjM ^ vJSi-l U 

mashdar, yaitu semulia-mulianya Rasulullah 
^adalah ketika beradadibulan Ramadhan, (j 
6U»ij) menempati posisi khabar, maksudnya 
semulia-mulianya Rasulullah jg terjadi pada 
bulan Ramadhan, seluruh rangkaian kalimat 
ini menjadi khabar (õS}, isimnya adalah kata 
ganti yang merujuk kepada Rasulullah |g. 


aIIc- liit Jjl 

: Angin berhembus. Ini mengisyaratkan 
Nabi j|| lebih cepat bermurah hati melebihi 
kecepatan hembusan angin, disebut dengan 
angin berhembus karena angin ini selalu 


936 








HAD1TS KE-1492 


menghembuskan rahmat, di samping sifat 
murah hati Rasulullah žg merata untuk 
siapa saja seperti angin berhembus yang 
manfaatnya dirasakan apapun yang dilalui. 


MANUSIA DENGAN AKHLAK PALING 
BAIK 

HADITS KE-1491 

:JV| aÜ ÄI (sej jjJi - \l\\ 
: J^ll Ui jiü jfcj aIE äi ^ £Š)l 
cJUi ^l:SjcJUif3:Sj Jl 

jj—»■ >Ij VA :t—oSli 1 —AsS" VA 

Or* •>» Uj *Uw31j 


Anas ass berkata, "Aku menjadi pelayan Nabi 
jfš selama sepuluh tahun. Aku tidak pernah 
mendengar beliau berkata kepada saya, 
'Uh/ atau 'Kenapa kamu lakukan ini?' atau 
'Kenapa kamu tidak lakukan ini?/" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Adab " (78), Bab: Akhlak 
yang mulia dan dermawan dan yang dibenci 
dari kekikiran (39)) 

--Penjelasan —.. 

J : Suara yang menunjukkan keluh kesah. 
Para ahli bahasa menjelaskan, uff makna 
aslinya adalah kotoran kuku. Kata ini 
digunakan untuk apa saja yang dianggap 
kotor. Uff adalah isim fi'il yang digunakan 
untuk kata tunggal, ganda, jamak, mu'annats 
dan mudzakkar dengan satu kata. 

"il : Apakah tidak, kata-kata ini digunakan 
untuk menghindarkan lisan dari keluh kesah, 
juga untuk meluluhkan perasaan pembantu 
dengan tidak melayangkan celaan padanya. 
Ini termasuk hal-hal terkait nasib baik 
seseorang. 


ä» jpj fä & Jš 
&& jif «oüii fbj did äi 
UÜ äi äi Jijsili 

1% Uii 5» äi jjUj u; : jUi fbj 

äljš yc&\ 3 aÜjLpÕ : J\S diiüilb 

% \1Šj> Ui cJU^» jÜ :AÜÜ> «J jli U 

U^Ia Ui jÜ :aaU?I t/jiJ 

IjuC j\«:—1 jj> VY :oLj!I t—AslT AY *»-^»-t) 

(L^> jl 


Anas && berkata, “Ketika Rasulullah tiba 
di Madinah, Abu Thalhah menggandeng 
tanyanku, laiu membawaku ke hadapan 
Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah 
$£, sesungguhnya Anas ini adalah seorang 
anak yang cerdas, maka biarlah ia melayani 
engkau/ Maka aku melayani beliau, baik 
saat bepergian maupun mukim (tinggal)) 
Demi Aliah, beliau tidak pernah berkata 
kepadaku terhadap apa yang aku lakukan, 
'Kenapa kamu lakukan ini begitu? Beliau juga 
tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu 
yang tidak aku lakukan, 'Kenapa kamu tidak 
lakukan ini begitu?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyaf (87), Bab: Orang 
yang meminta tolong kepada hamba sahaya 
atau anak kecil (27)) 

-.-.Penjelasan. 

tAj& y \: Ia adalah Zaid bin Sahal Al-Anshari, 
suami Ummu Sulaim, ibu Anas. 

JS : Orang yang berakal. 

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa beliau 
tidak pernah menegur Anas terkait apa 
yang ia lakukan dan apa yang tidak ia lakukan. 
Perlu diketahui, yang tidak ditegur Nabi % 


937 









dari Anas hanya terkait urusan pelayanan dan 
adab, bukan berkenaan dengan kewajiban 
dan larangan syariat, karena untuk urusan 
ini, tidak patut untuk tidak ditegur ketika 
terjadi kekeliruan. 


TAK PERNAH MENJAWAB “TIDAK” 
KETIKA DIMINTA 


HAD1TS KE-1493 

,** i l** ** * 

W ' 


" a" 

Cx~ a ~ ^ VA :j 4^-ji-t) 

(jiJI jj» ij^ai Uj tlnülj 


Dabir ass berkata, "Nabi tidak pernph 
berkata "tidak" tiap kali dimintai sesuatu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Diyaf (87), Bab: Orang 
yang meminta tolong kepada hamba sahaya 
atau anak kecil (27)) 


.Penjelasan. 

li jž. jil U : Tidaklah beliau diminta 
sesuatu pun. 


HADITS KE-1494 

^1)1 j il :J\I <411 JuS> jj jjl>> doA> - MM 

m3* * 

ju ;if Ji jS *1* Äi 
ju .üSj$ t&j &&\Ji 

A-lt 4)1 Jjill jbjÄ JjJ^CJl 

ji tfSä <>ü j? 0^1 ju S\f uil 

^ 0 " 

Jj-O jl jJuy A aLp 4)11 J LLfr 4J 


•T^ Ai 5- ^5,i -i 

4 *Jl& dJil ££■*)! (3j -0 «Aa 5 <4*jo13 UjU-w 

Ij&UJ <S& täj tä :jjll fLj 
^ : jüj jfu JS & \ 


Dabir bin Abdullah berkata, "Nabi jg 
bersabda, 'Seandainya tiba kepada kita harta 
dari negeri Bahrain, aku pasti memberikan 
kepadamu sekian, sekian, dan sekian/ 
Namun, harta dari Bahrain tidak kunjung 
datang hingga Nabi wafat. Ketika harta dari 
Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan 
dan berseru, 'Siapa yang telah dijanjikan 
sesuatu atau Nabi $§ berhutang kepadanya 
hendaklah menemui kami/ Maka aku 
mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi 
telah berkata kepadaku begini dan begitu, 
laiu ia (Abu Bakar) memberiku setangkup, laiu 
aku menghitungnya dan temyata berjumlah 
lima ratus. Laiu ia berkata, 'Ambillah lagi 
seperti itu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jam/nan" (74), Bab: 
Orang yang menjamin hutang orang yang 
telah meninggal (3)) 


...Penjelasan- 

ju »li jj '} : Sebuah kawasan antara 
Bashrah dan Omman, maksudnya andai 
harta dari Bahrain benar-benar datang. 


;ic.: Janji. 

&i SS Jii : Ui tjsi ‘:p-. C$\ jijli lii 
mengikuti pola kata artinya seseorang 
menaburkan tanah dengan tangan, dan makna 
kata ini disertai genggaman dan lemparan. 


täi : Ibnu Qutaibah mengartikan; menciduk 
sepenuh dua telapak tangan. Ibnu Faris 
mengartikan; sepenuh kedua telapak tangan. 


l#4 Ü-: Dua kali limaratus dinar, sehingga 
totalnya mencapai seribu limaratus dirham. 


938 











RENDAH HATI DAN KASIH SAYANCNYA 
TERHADAP ANAK-ANAK DAN KELUARCA 


HADITS KE-1495 


:J15 &l & 5 eüu ^ ^1 - UAo 

m* fo x*\~ itu ? i „tit \»*r 


il P^i aIIc. 5§ oi^j' «-j** 


pi*!34 AÜl Ä' 

j^ÖJJ «2U$ & *2* Väi5 ilij 

aII* Äi J-i Äi £i. cJJc*I aJL 

#j <J»> & g?Jl # tf JÜi Oliji ; ftj 
<J> 5*1 lj :jlÜ ÄI Jjpj lj cJtj -il» ÄI 

*li Äi & jüi ^>u vjwt p &j ijSj 

% b% C& 5 £JS #3i 51 :fLj 
5jij3?o f*Äi3?i 15 <2i|! uj3 Ujj ^ u 

Ju Jji yL it u>ls5* tr 4>^>l) 

iil* tel : pJ—y aJ* 


Anas bin Malik m berkata, "Kami bersama 
Rasulullah mendatangi Abu Saif Al-Qain 5 
yang (istrinya) telah mengasuh dan menyusui 
ibrahim %£& (putra Nabi jg)) Laiu Rasulullah 
mengambil Ibrahim dan menciumnya. 
Setelah itu, pada kesempatan yang lain kami 
mengunjunginya pada saat Ibrahim telah 
meninggal. Hai ini menyebabkan kedua 
mata Rasulullah berlinang air mata. 

Laiu berkatalah Abdurrahman bin Auf m 
kepada beliau, 'Mengapa engkau menangis, 
wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah 
rahmat (tangisan kasih sayang))' Beliau laiu 
melanjutkan dengan kalimat yang lain dan 


5 Namanya, Al-Barrä' bin Aus Al-Anshari. 


bersabda, 'Kedua mata boleh mencucurkan 
air mata, hati boleh bersedih, hanya kita 
tidaklah mengatakan kecuali apa yang 
diridai oleh Rabb kita. Dan kam sangat 
bersedih dengan perpisahanmu ini, wahai 
Ibrahim, sangat bersedih."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Hadits Nabi$g:"Sesungguhnya kami bersedih 
berpisah denganmu" (44)) 

.Penjelasan. 

6jii>: Pandai besi, namanya Barra' bin Aus Al- 
Anshari. 

% : Wanita yang menyusui anak orang lain, 
kata ini digunakan untuk muanntas dan 
mudzakkar. 

: Mengeluarkan dan menyerahkan 
nyawa seperti orang menyerahkan harta 
miliknya untuk ia berikan kepada orang lain 

gtejia: Meneteskan air mata. 

õilj: Di-‘athaf-kan kepada kata yang dibuang, 
perkiraannya; orang-orang tidak sabar ketika 
mengalami musibah, mereka sangat bersedih 
hati, dan kau melakukan seperti yang mereka 
lakukan padahal engkau mendorong untuk 
bersabar dan melarang berkeluh kesah. 

VjSl : Maksudnya kondisi yang kalian lihat 
dariku. 

if-j : Kelembutan hati dan kasih sayang 
terhadap anak yang muncul kala 
merenungkan kondisinya, bukan keluh kesah 
ataupun tidak sabar seperti yang kau kira. 

cs^i-1 fS : Yaitu air mata pertama disusul 

air mata berikutnya, atau kata-kata pertama 
disusul kata-kata berikutnya, yaitu kata-kata 
beliau Viit). 

6j£ š-iaj'3 o«i' 6l: Kata kerja disandarkan 
kepada bagian tubuh untuk mengingatkan 
bahwa hai semacam ini berada di luar 
kemampuan seorang hamba, ia tidak mampu 
menahan diri untuk menangis, seakan air 


939 





mata yang mengalir enggan berhenti hingga 
seakan air matanya sendiri yang mengalir, 
bukan Nabi % yang menangis, kare na itulah 
beliau mengucapkan, “Sungguh, kami 
sangat sedih berpisah denganmu," beliau 
menyebut kata dengan pola maful, bukan 
dengan pola fa’il, maksudnya kesedihan 
bukan perbuatan kami, tapi menimpa kami 
bukan atas kehendak kami, dan seseorang 
tidak dibebani melakukan perbuatan orang 
lain. Perbedaan antara air mata dan tutur 
kata; tutur kata lisan bisa dikendaükan, tidak 
seperti air mata, karena air mata dikendalikan 
mata, sama seperti pandangan. Bukankah 
ketika mata terbuka pasti menatap sesuatu, 
baik orang yang menatap mau ataupun tidak? 
Perbuatan menatap adalah perbuatan mata. 
Tidak demikian halnya dengan lisan, karena 
lisan dikendalikan orang. Demikian dinukil 
Al-Qasthalani dari Ibnu Munir. 


HAD1TS KT-1496 


jj IX»- :cJ\| $| ~ MAI 

50l jjJÖS : JÜl fLj aIc. iil! j* 

Ji :jÜu -3 53)1 jul ^Jus,) Ui 

ulj NA YA 

(tfijliuj 


Aisyah & berkata, "Seorang Arab Badui 
datang kepada Nabi ^ dan berkata, 'Kalian 
menciumi anak-anak kalian, sedangkan kami 
tidak pernah menciumi anak-anak kami/ 
Maka Nabi bersabda, 'Apa yang bisa aku 
perbuat jika Allah mencabut rasa sayang dari 
hati kalian?" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Menyayangi anak, mencium dan memeluknya 
( 18 )) 


-Penjelasan.. 

eti eliit j!: Hamzah pertama untuk istifham, 
wawu-nya wawu ‘athaf yang diperkirakan 
setelah hamzah. 

eUS jj Jiil õt: Ma'ful kata ellil, artinya 
aku tidak mampu membuat kasih sayang 
di dalam hatimu setelah kasih sayang itu 
dicabut Allah. 


HADITS KE-1497 


JU :j\5 53)1 ( j&j Sjy $ - MAV 

jüi Qu ^Ji\ Jjjii ‘Ji žji\ iiltj 
U>J cJud U ^ S_^£- J5J 

vi Vi • ' 

^ * i>* 

aL.Sj -J_jll iL^j >_jIj NA :«_oSll VA :j <*-^>-1) 

( Vlüljuij 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg 
pernah mencium Al-Hasan bin Ali sedangkan 
di samping beliau ada Al-Aqra' bin Häbis 
At-Tamimi yang sedang duduk. Laiu Aqra' 
berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki sepuluh 
orang anak, tapi aku tidak pernah mencium 
mereka sekali pun.' Maka Rasulullah jg 
memandangnya dan bersabda, 'Barang siapa 
tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyayangi anak, mencium dan memeluknya 
08 )) 

-Penjelasan-- 

Sl SI & ' dengan rafa' dan jazm pada 
kedua kata, rafa' sebagai khabar. Al-Qadhi 
Iyadh menuturkan, seperti itulah sebagian 


940 









besar perawi meriwayatkan. Jazm dengan 
asumsi (ji) isim syarat. Namun As-Suhaili 
menyatakan, kata ini lebih tepat diartikan 
sebagai khabar sesuai rangkaian kalimat, 
karena kata-kata ini sama seperti perkataan 
(jJjll lyü. J OÜ- Makna sabda ini; siapa 
tidak melakukan perbuatan tersebut, ia tidak 
dirahmati. Jika (j*) dijadikan isim syarat, 
tentu rangkaian kata berikutnya terputus 
dan tidak menyambung dengan kata-kata 
sebelumnya, karena syarat dan jawab syarat 
harus tersambung, selain itu ketika setelah 
isim syarat terdapat fi’il yang dinafikan, 
umumnya sesuatu yang dinafikan disebut 
dengan kata (^), bukan dengan kata OO, 
seperti firman Allah ess , (JMj jj jlj) dan 
(4^ f 3 >j). meski yang terakhir ini boleh, 
seperti disebut dalam perkataan Zuhair bin 
Abi Sulma: 


RASA MÄLU NABI 


HADITS KE-1499 


■**«• - S , 3 •- f > * + 

4Jül ($?j Jjj-üM Ju XäM vioJj* - UW 

* *“ * 0 * 

* 

SJua ijU tr tjbS” "l\ :j 

(|J—j JjI 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Nabi 
adalah orang yang lebih pemalu daripada 
anak gadis perawan yang dipingit di 
kamarnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi gj (23)) 


(£l£j jmii fJ ji) siapa tidak menzalimi 
orang, ia dizalimi orang. Sabda beliau (jü 
^) mencakup seluruh makhluk, sehingga 
orang baik ataupun jahat perlu disayang, 
demikian halnya makhluk yang berbicara 
maupun tidak bisa berbicara, hewan buas 
maupun burung. 


HADITS KE-1498 

j* Cf- ^ ** citjiJr - '*** 

f-jS y Jtf fbj 4* Äi 


..Penjelasan - -. 

jS\ : Nasab sebagai tamyiz, mälu adalah 
perubahan pada seseorang kala merasa takut 
terhadap sesuatu yang tercela. 

: Perawan, karena selaput 

keperawanannya masih ada. 

Ujl».: Tirai yang dipasang untuk anak perawan 
di sisi rumah, ini namanya penyempumaan, 
karena gadis perawan yang menyendiri lebih 
pemalu dari pada gadis perawan yang tidak 
menyendiri. Rasa mälu pada diri Rasulullah 
jgŠ berlaku di luar hudud Allah. 


HADITS K.E-1500 


Darir bin Abdillah meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Barang siapa tidak 
mengasihi maka ia tidak akan dikasihi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "AdatT (78), Bab: 
Menyayangi manusia dan binatang (27)) 


J + t| “7. M I / • ü . » ^ ^ » >■ 

* * * ^ 'J* 

i_Aj tr :i_4LU 

(jJ—j Jjl 


941 







Abdullah bin Amru s& berkata, "Nabi tidak 
pernah sekali pun berbicara kotor (keji) dan 
juga tidak pernah berbuat keji. Beliau pernah 
bersabda, 'Sesungguhnya di antara orang 
yang terbaik dari kalian adalah orang yang 
paling baik akhlaknya."' 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi jg (23)) 

..Penjelasan--.. r 

: Orang yang mengucapkan kata-kata 
kotor, maksudnya melampaui ambang batas 
dalam berkata-kata tidak baik. 

Üioal : Tidak memaksakan diri untuk berkata 
kotor. Berkata kotor dinafik an dari Nabi 
karena sudah menjadi watak asli beliau, juga 
watak yang beliau dapatkan melalui usaha. 

j* : Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim; hadits ini 
mendorong untuk berakhlak baik, penjelasan 
keutamaan orang yang berakhlak baik, 
akhlak baik adalah sifat para nabi dan wali 
Allah. Al-Hasan Al-Bashri rhu. menjelaskan; 
hakikat akhlak baik adalah berbuat baik, 
menahan diri untuk menyakiti orang lain, dan 
bermuka cerai. Al-Qadhi Iyadh menyatakan, 
akhlak baik adalah bergaul dengan sesama 
dengan perilaku baik dan bermuka ceria, 
bersikap menyenangkan sehingga disukai 
orang lain, santun dan sabar menghadapi 
tindakan menyakitkan orang lain, sabar 
menghadapi apapun perilaku orang lain yang 
tidak menyenangkan, menghindari sikap 
sombong, semena-mena terhadap orang lain, 
sikap kasar, marah, dan membalas. Demikian 
penuturan Al-Qadhi Iyadh. 


6 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Hadits tersebut 

menganjurkan akhlak mulia dan keutamaan orang yang 
berakhlak mulia. Akhlak mulia merupakan sifat para nabi 
dan wali Allah. Al-Hasan Al-Bashri berkata, 'Hakekat akhlak 
mulia ialah, berbuat yang ma'ruf, tidak menyakiti, dan wajah 
yang berseri.' Al-Qadhi Iyadh berkata, 'Bergaul secara baik 
dan senang dengan manusia, kasih, sayang, bersikap lembut, 
sabar menghadapi meteka, serta tidak sombong, memfrtnah, 
berbuat saiah, marah-marah, dan dendam." 


KASIH SAYANG DAN ANJURAN NABI 
UNTUK BERLEMAH-LEMBUT KEPADA 
WANITA 


HADITS KE-1501 


diii «tiüu ^ i - \ 0 '\ 

i 55 ijL, $ jiij aIe &\ & 
&> 4)1 «üii $ jiSJ Sjif 

Jjjlpiu iljüjj &J&\ G j :jJurj #)l 

JsfyJI Jji ij *1»- U <-»L YA 

(eUo 


Anas bin Malik berkata, "Dalam suatu 
perjalanan, Rasulullah žg dikawal oleh 
seorang budak laki-laki hitam yang bernama 
Anjasyah. Rasulullah lantas bersabda 
kepadanya, 'Celaka kamu wahai Anjasyah, 
hati-hatilah kamu jika mengawal sesuatu 
yang mudah pecah (maksudnya adalah 
wanita karena lemahnya))"' 7 

(HR. Bukhari, Kitab: "Aetab" (78), Bab: Ucapan 
seseorang "Celaka kamu" (95)) 


.Penjelasan. 

iü mengikuti pola kata lit artinya 
menggiring unta sambil bemyanyi. 

: Sibawaih menjelaskan, waih adalah 
kata peringatan hagi orang yang hampir jatuh 
dalam kebinasaan. 

iljuju : Nashab sebagai sifat mashdar yang 
dibuang, yaitu li^j isji ju., maknanya adalah 
perintah untuk memperlakukan wanita 
dengan lemah lembut. 

: Ulama menjelaskan, wanita disebut 
kaea karena lemahnya tekad mereka, 
disamakan seperti kaea karena lemah dan 
mudah pecah. Ulama berbeda pendapat terkait 

7 Para ulama mengatakan, kaum wanita disebut dengan 
qawärfr (dalam hadits tersebut) karena tekad mereka yang 
lemah. Mereka diumpamakan botol kaea (qawärir) karena 
mereka lemah dan eepat putus asa. 


942 








maksud kenapa wanita disebut kaca. Ada dua 
pendapat seperti disampaikan Al-Qadhi Iyadh 
dan lainnya. Pendapat paling shahih menurut 
Al-Qadhi Iyadh dan lainnya, maknanya hadits 
ini adalah Anjasyah adalah lelaki yang bersuara 
merdu, ia menggiring unta yang ditunggangi 
para wanita, ia menyenandungkan bait-bait 
syair yang mengandung kata-kata cinta, 
sehingga tidak dijamin jika para wanita yang 
menunggang unta tidak tergoda sehingga 
lantunan-lantunan bait syair Anjasyah, untuk 
itu Nabi memerintahkan Anjasyah untuk 
berhenti bersenandung. Salah satu pepatah 
tenar Arab menyebutkan, “Nyanyian adalah 
jampi-jampi perzinaan.” Al-Qadhi Iyadh 
menyatakan, "Pepatah ini mirip sekali dengan 
maksud Nabi Pendapat kedua; maksudnya 
adalah berjalan dengan lemah lembut, karena 
unta beijalan lebih cepat ketika mendengar 
dendangan orang yang menuntun dan 
menikmatinya, sehingga mengusik dan 
membuat lelah orang yang menunggang 
di atasnya. Untuk itu Nabi melarang 
Anjasyah meneruskan dendangan bait-bait 
syaimya, karena wanita lemah ketika terkena 
guncangan, di samping mereka dikhawatirkan 
terkena bahaya dan jatuh. 


SANGAT HATI-HATI TERHADAP DOSA, 
MEMILIH YANG TERMUDAH SELAMA 
MUBAH, DAN MARAHNYA BILA 
KEHORMATAN ALLAH DILANGGAR 

HADITS K.E-1502 
U :cJÜ ^ 

$ bj cM ? u 

*2© äi Ji jjij jjsit \ij n* 

4i &\ õfaj i~M 


Uua oU tr :«_mSVjJL 1 «-AsS” "l\ 

Aisyah ^ berkata, "Tidaklah Rasulullah 
jgj diberi pilihan dari dua perkara yang 
dihadapinya, melainkan beliau mengambil 
yang paling ringan selama bukan perkara 
dosa.Seandainyaperkaradosa,beliauadalah 
orang yang paling jauh darinya. Rasulullah 
tidak pernah membenci (memusuhi) karena 
pertimbangan kepentingan pribadi semata, 
kecuali jika kehormatan Allah dilanggar 
sehingga beliau membenci (memusuhi)nya 
karena Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi & (23)) 

.Penjelasan-- 

jL : Fa’il kata ini tidak disebutkan agar 
berlaku lebih umum, baik pelakunya Allah 
ataupun makhluk. 

: Di antara urusan-urusan dunia. 

^ U: Selama yang lebih mudah di antara 
keduanya. 

Uil: Maksudnya memicu dosa. 

iii jjiai id d oŠ : Pilihan antara 
mujahadah dan sederhana dalam beribadah, 
karena ketika mujahadah menyeret pada 
kebinasaan, hukumnya tidak boleh. Atau 
pilihan antara diberi harta benda simpanan 
dunia yang dikhawatirkan akan melalaikan 
sehingga tidak bisa fokus beribadah, atau 
hanya mendapat bagian sekedarnya saja, 
meski kehidupan Iapang lebih mudah untuk 
beliau dapatkan. 

6* ^1 : Istitsna munqathi’ 
(pengecualian yang tidak terkait dengan kata- 
kata sebelumnya). Maknanya; namun ketika 
kesucian Allah dilanggar. Melanggar kesucian 
Allah adalah melakukan perbuatan yang Allah 
haramkan, sehingga Allah membalas pelaku 


943 






perbuatan tersebut. Hadits ini mendorong 
untuk memaafkan, sabar, tabah menghadapi 
gangguan, membela agama Allah dari orang- 
orang yang melakukan perbuatan haram atau 
semacamnya. Hadits ini juga menganjurkan 
para imam dan penguasa untuk berakhlak 
mulia, tidak membalas demi kepentingan 
diri, dan tidak menunda hak Allah. 


HARUM AROMANYA, HALUS DAN 
LEMBUT BADANNYA 


HADITS KE-1503 

> • 0 ... *•+ ji. . „ ■:? * * , 

w AJLfr 4JJI — ^•Y' 

& o ä Slj 51 ^ 

Wjfr jl Ja3 jj a lu^j <uig> 

fLj äi ^ji ji ^ 44 $ 

1 uL tr iL-jUll ,’i^ (jijUJI 

(jJl-j <JLc 


Anas tas berkata, "Belum pernah aku 
menyentuh sutra dan tidak juga dibaj (jenjs 
sutra lain) yang lebih lembut dibanding 
telapak tangan Nabi jgjj. Belum pernah pula 
aku mencium suatu aroma sekalipun atau bau 
minyak wangi sekalipun yang lebih wangi 
dibanding aroma atau wangi Nabi 3j§." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


-Penjelasan- 

Sl}: Ini namanya menghubungkan kata 
khusus kepada kata umum, karena dibaj 
adalah jenis pakaian sutera. 

« SjX \: Bau secara umum, entah wangi ataupun 
busuk, namun lebih banyak digunakan untuk 
bau harum. 


HARUM DAN BERKAHNYA KERINGAT 
NABI 


HADITS KE-1504 


la.lü Colf jwJui pl 5l *(.£*1 ~ ' 6, i- 


IaxIp 1 I 2 I 3 iiaj 1L1; AÜC 4&1 u> õJ 

äi ^ji fü iSu: jii ^ji ouS £ 

„*» .* 0* 00 00 t * *1 + '*00* • • *1 t T „ 

££«*•*** 

tiLa jj- aüsy pj 

Lijl jlj uii It 

(pAJJ£ Jlõi 


•?-> ji. 


Anas meriwayatkan bahwa Ummu Sulaim 
biasa membentangkan tikar dari kulit untuk 
Nabi laiu beliau istirahat siang di atas tikar 
tersebut. Anas mengisahkan, "Apabila Nabi 
telah tidur maka Ummu Sulaim mengambil 
keringat dan rambutnya yang terjatuh dan 
meletakkannya di wadah kaca. Setelah itu, ia 
mengumpulkannya di sukk (ramuan minyak 
wangi))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peizinan" (41), Bab: 
Menziarahi suatu kaum dan tidur siang 
dengan mereka (41)) 


.Penjelasan. 

&&: Hamparan dari kulit. 

dii £: Sukk adalah jenis wewangian temama, 
jenis wewangian ini biasa dicampur dengan 
jenis wewangian lain laiu dikenakan. 


TETAP BERKERINGAT SAAT UDARA 
DINGIN DAN SAAT MENERIMA WAHYU 

HADITS KE-1505 


0 , * 

ii 0 sf s 0»\0 * • 0 

0< ‘OJ*fj-3l pl ^ AjtoUi tioJ#. - \o*o 

äi (Jj lj jtl iil C- äi ($?J JJ tSjÜ-l 


944 










SŠ &\ S^J G :jui «jllj Äi 
*2* jüi &jii <id; 

jAj ‘ü£^-' j-£ UU>-i :^llj 

jt! u aIE c^j JJj Ji jLii^ iili 
u ,*±3 Vfc do j jlufuavj 
^ j>: JLSj :«i aiito civ! j# 

õ!5 cA ^* ž}^' ^oJji j*yi ^ irjSi 

U^fe -UajfcJ %>■ 

^ ^ l«ž.x> oli T i^"j)l ajo obS' ^ IpxJI 

(uuji 


Aisyah, Ummul Mukminin bercerita bahwa 
Al-Harits bin Hisyam bertanya kepada 
Rasulullah gj, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
caranya wahyu turun kepadamu?" Rasulullah 
menjawab, "Terkadang datang kepadaku 
seperti suara gemerincing lonceng dan 
cara ini yang paling berat buatku, laiu 
terhenti sehingga aku dapat mengerti apa 
yang disampaikan. Dan terkadang datang 
malaikat menyerupai seorang laki-laki laiu 
berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang 
diucapkannya." 

Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat 
turunnya wahyu kepada beliau pada suatu 
hari yang sangat dingin laiu terhenti. Dan aku 
lihat dahi beliau mengucurkan keringat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Permulaan Wahyi/' (1), 
Bab: Telah bercerita kepada Abdullah bin 
Yusuf{ 2)) 


-Penjelasan--- 

£ji\ üS : Tentang ciri wahyu itu sendiri, 
atau ciri orang yang membawa wahyu, atau 
sesuatu yang lebih umum. Berdasarkan 
perkiraan yang mana saja, kedatangan 
yang disandarkan kepada wahyu adalah 


majaz, karena kedatangan yang sebenamya 
termasuk ciri orang yang membawa wahyu. 

jLiii ; Mirip suara genta lonceng, 
lonceng adalah benda berbunyi yang 
digantungkan di leher hewan. Yang lain 
menyatakan; suara genta yang dimaksud 
adalah suara malaikat menyampaikan wahyu 
atau suara lirih sayap-sayap malaikat. 

: Fash m artinya memutus namun tidak 
sampai terlepas, seakan Nabi jg mengatakan, 
"Malaikat (Jibril) meninggalkanku untuk 
kembali lagi kepadaku." 

■i4f3 : Aku memahami, mengumpulkan, dan 
menghafal. 

Sti-j : Yaitu seperti lelaki, kata ini beri'rab 
nashab sebagai mashdar, maksudnya 
malaikat berwujud seperti lelaki, atau seperti 
kondisi lelaki, sehingga kata %-j sebagai hai. 

üc : Yaitu dilepas dan dihilangkan. 

ÜJsd : Keringat beliau bercucuran, 
banyaknya keringat yang bercucuran 
disamakan seperti darah ketika mengucur 
keluar, l*j£ beri’rab nashab sebagai tamyiz. 


NABI SANGAT TAMPAN 


HADITS KE-1506 


jö :j\! ojlt p \ j $\ 

0 > 

tju U Xm Lfr 4jjl 

il»- 4-jjl j 

Xjuo t_A* tf <_j\ s£" 1\ : j (^jUyJl 

(jjoy ijlc- 


Al-Barra' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah itu 
berperawakan sedang, berpundak bidang, 
rambutnya lebat terurai ke bahu hingga 


945 






sampai kedua telinganya. Pada suatu ketika, 
aku pernah melihat beliau mengenakan 
pakaian berwarna merah. Tak pernah aku 
melihat seorang pun yang lebih tampan dari 
beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi $ (23)) 

--Penjelasan. 

ji-5 artinya lelaki yang tingginya 
sedang, tidak jangkung dan tidak pendek. 

üC£d>\ ciü U : Pundaknya lebar. 

: daun telinga tempat anting 

menempel. 

iii : sarung dan baju, hullah hanya disebut 
untuk dua pasang pakaian, atau pakaian luar 
yang dilapisi pakaian daiam. 

V\'JJh : Dirajut dengan benang-benang merah 
bercampur hitam, sama seperti pakaian- 
pakaian Yaman, namun tidak semuanya 
berwarna merah, karena pakaian merah 
murni sangat dilarang. 


HADITS KE-1507 

p ffc» <&>j 6^ : «*$1 1 

p- \ fLj Üs. &\ 

*Juo tT it-iUll i-»bS” ^Udl A»yi.t) 

(jJuy Ajlt Aili 


— lo*Y 


.. Penjelasan. 

: Tidak terlalu tinggi, isim 
fa’il dari artinya muncul dan terlihat, atau 
berasal dari kata 6U yang artinya terpisah. 

iiiitj : Abu Hatim dan lainnya mengatakan, 
"Seperti itulah yang dikatakan orang 
Arab.” ülitj maksudnya yang terbaik di 
antara mereka, hanya saja mereka tidak 
menggunakan kataini, mereka menggunakan 
iililj JA£)| seperti disebutkan daiam 
hadits; "Sebaik-baik wanita yang naik unta 
adalah (wanita) Quraisy, paling sayang 
terhadap anak dan paling lembut terhadap 
suami." 


CIRi-CIRI RAMBUT NABI 

HADITS KE-1508 


juJ 5^ :JUl viUU - lo*A 

%J fLj &\ p 4JJ1 
dJulcj AU «Juuti Vj 

(jutil «_jU "VA ^UJl v_jbS” VV : j Aa-^ä.1) 




Anas bin Malik berkata, "Rambut Rasulullah 
jg tidak lurus dan tidak pula keriting, yaitu 
(menjuntai) antara kedua telinga hingga 
bahu beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian i" (77), Bab: Kusut 

( 68 )) 


Al-Bara' berkata, "Rasulullah gs adalah 
manusia yang paling tampan wajahnya, 
paling baik akhlaknya. Beliau tidak berbadan 
terlalu tinggi dan juga tidak pendek." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi jg (23)) 


.Penjelasan. 

: Tidak terlalu ikal dan tidak terlalu lurus, 
pertengahan di antara keduanya, perkataan 
Anas (jiil Sj ijilU jlIJ) sama seperti 
penjelasan sebelumnya. 


946 












HADITS KE-1509 


HADITS KE-1511 


fLj A-ic- <Ull ^jlJl jl 
*** 

• ■"X 9 ««■ Jj ** *" J 0 ^ 

ijXjii L)y^U l!)tS 
(•A*kl i->U 1A i r >hS' VV :<^ 4j*^>-t) 


Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
rambut Nabi žg menjuntai sampai ke kedua 
bahu beliau. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pakaian" (77), Bab: Kusut 

(68)) 

.- - - Penjelasan. 

&& i—>yjaj : Ketika terjuntai, rambut beliau 
hampir menyentuh kedua pundak beliau. 


UBAN RASULULLAH 

HADITS KE-1510 


• 5 -' ■» - iu + • 

õi ^ - W* 

4 ill ^0 u** 2 a> Lil cJlw :J\I 

SCi3 ^5 jj : jtf jdlj 

(<■ . .. .i m . 1 I JjTjjU ijIj YV 


Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya 
kepada Anas, 'Apakah Nabi jjg pernah 
menyemir rambutnya?' Dia menjawab, 
'(Rambut) beliau tidak sampai beruban, 
kecuali sedikit.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pakaian " (77), Bab: 
Tentang uban ( 66 )) 

.-.--Penjelasan.-.- 

CJa ±\: Hamzah istifham istikhbari, maksudnya 
apakah beliau mengecat jenggot beliau? 


t "J, - j s - t f * • *■ 

Col; :Jli äJL0X>- — \0>\ 

ci ^QcJfo jiLj ^ &\ 

4jwijul <CA»o 

j-o (j^JI Üuö t_>V> ST* :i_õUll "l\ : j 

(|Jl^ dt <üil 


Abu Juhaifah As-Suwa'i berkata, "Aku pernah 
melihat Nabi $ 5 , dan kulihat warna putih pada 
rambut yang terletak antara bibir bawah dan 
dagu beliau." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi ^5 (23)) 

--Penjelasan--- 

: maksudnya uban di rambut beliau, 

ü&jl: badal dari U.L*, anfaqah adalah bagian 
di antara dagu dan bibir bawah, baik ada 
bulunya ataupun tidak, bulunya juga disebut 
anfaqah. 


HADITS KE-1512 


tl - J• - ,i. . „ St»«. t ? * • * 

:JU 4*Ull iA>- - \0\C 

jii\ di äi di 


"C 



(jjuy <Ac- -Oli 


Abu Juhaifah m berkata, "Aku melihat Nabi 
3 Š, dan Al-Hasan mirip dengan beliau.' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


947 












PENETAPAN CIRI-CIRI KHATAM (CAP) 
KENABIAN YANG ADA PADA DIRI 
RASULULLAH 


HADITS KE-1513 


tj) Cslftj :JV3 jJüjj aj ujlJI 

• £ '.\ T ; «isi . *-• ; • I ; ft -c =i 

co^b uÄJL > - c«k9 ^ ja COyJLS cUöjJ aj 

iii jj jl 5^ õj^i j i o^i 

J jit J LjCm^ I ujL t* wbT i 


As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Bibiku pergi 
menemui Nabi jgj bersamaku, laiu ia berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putra 
saudara perempuanku ini sedang sakit.' 
Maka Nabi žg mengusap kepalaku dan 
memohonkan keberkahan untukku. Kemudian 
beliau berwudhu dan aku pun minum dari 
sisa air wudhunya. Kemudian aku berdiri di 
belakangnya hingga aku melihat ada tanda 
kenabian sebesar telur burung di antara dua 
pundaknya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Wudhi/' (4), Bab: 
Menggunakan sisa wudhu orang lain (40)) 


dari apapun yang mencederainya, laksana 
menjaga dokumen penting dengan stempel. 

l jj : Jamaknya azrar, yaitu sesuatu yang 
dipasang pada tali. Ibnu Atsir menjelaskan, 
zirr adalah sesuatu yang digunakan untuk 
mengikat tirai kamar pengantin. 

: Rumah berbentuk seperti kubah 
dengan tali-tali besar. 


CIRI NABI Šg SAAT DIUTUS SEBAGAI 
NABI 

HADITS KE-1514 

^iJl yjuai tiUU J> C«J A > - \o\i 

ja Smj :JVI fLj &£■ ÄI 

j ^ ‘Oj^' J*j' ‘J-öiJlj % 

•J?J Sl j *Ja£S ^ ‘f^Slj«j^i 

jü. #1 JaJ jjil 

jluJj ‘Jii-j JJLfr ÄjjxübJ JJo 

^ 0 

5jAm> õj j -JLc- J 3 


<Ä~o i_jL tr 1(3 (JIjIäJI <U>-j»-l) 

(pLy 4jlft <0)1 


.Penjelasan- 

: Sakit. Orang Arab menyebut penyakit 
apapun waja’. 

Ujiy : Air yang menetes dari bagian-bagian 
tubuh beliau. 

sjlilt p\Z-: Khatim adalah fa’il dari kata khatm, 
artinya menyempumakan dan sampai batas 
akhir, sementara khatam artinya stempel. 
Maknanya; sesuatu yang menunjukkan 
tidak ada lagi nabi setelah beliau. Hadits 
ini menunjukkan, nubuwah Nabi žgjj dijaga 


Anas bin Malik m sedang menceritakan 
sifat-sifat Nabi Katanya, "Beliau adalah 
seorang laki-laki dari suatu kaum yang sedang 
tingginya, tidak tinggi dan juga tidak pendek. 
Kulitnya terang tidak terlalu putih dan tidak 
pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak 
terlalu keriting dan tidak lurus. Kepada beliau 
diturunkan wahyu saat usia beliau 40 tahun 
laiu menetap di Mekah selama sepuluh tahun 8 


8 Yang benar, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, 
tapi hanya menerima wahyu selama sepuluh tahun. 
Beliau mulal menerima wahyu dua tahun setengah 
setelah diangkat menjadi Rasul. Oiawali pada enam bulan 
pertama beliau hanya bermimpi yang benar. )adi, praktis 
di tiga tahun pertama beliau belum menerima wahyu. 


948 






kemudian diberikan wahyu lagi dan menetap 
di Madinah selama sepuluh tahun. Laiu beliau 
meninggal dunia dan rambut dan jenggotnya 
tidak ada uban lebih dari 20 helai." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


-Penjelasan- 

: Tingginya sedang, tidak jangkung dan 
tidak pendek, kata ini diberi berbentuk 
mu'annats karena sosok beliau adalah nafs 
(jiwa). 

Ojlll : Putih kemerahan, isyrab adalah 
campuran satu wama dengan warna lain, 
seakan masing-masing dari kedua warna 
tersebut saling berpadu, J=\Z (putih 

kemerahan), ini jika disebut tanpa tasydid 
( musyrab ), sementara jika dengan tasydid 
(musyarrab) berarti untuk memperbanyak 
dan melebihkan, dengan demikian 
artinya wama kulit beliau adalah wama kulit 
terbaik. 

: Tidak terlalu putih seperti wama kapur, 
wama kulit terlalu putih seperti ini tidak 
enak dipandang, dan mungkin orang yang 
memandang mengiranya sopak. 

f3T : Sangat coklat, kulit Nabi jgjj putih 
bercampur coklat. Orang Arab menyebut 
orang yang berkulit putih bercampur coklat 
dengan sebutan asmar. 

oiSj : Berambut ikal, kebalikan dari rambut 
lums, Ü& : Sangat ikal. Dijelaskan dalam At- 
Tahdztb ; quthath adalah rambut orang negro. 

JuL : Dari kata hjJ. artinya rambut lurus, 
kebalikan dari rambut ikal, maksudnya 
pertengahan antara ikal dan lurus. 

: Ibnu Atsir menjelaskan, maksudnya 
tidak terlalu ikal dan tidak terlalu lurus, tapi 
pertengahan di antara keduanya. 

JjiJ oa- : Yang benar, Nabi 

3 Ü berada di Makkah selama tigabelas tahun, 
namun baru mendapat wahyu pada tahun 


kesepuluh. Seperti diketahui, wahyu pada 
mulanya terhenti selama dua setengah tahun, 
dan pada mulanya beliau bertahan enam 
bulan hanya mendapatkan impian-impian 
yang baik, dan selama tiga tahun berikutnya, 
beliau tidak mendapat wahyu sama sekali. 


USIA BELIAU SAAT MENINGGAL DUNIA 


HADITS KE-1515 

S*. 5? 5 «•••„ * 1 * 

4-lt 4JJI ^ A-iiic- - \0\0 

•Uil ;Uj <_j\j M :<-õld.l "U o^i-l) 

(jJl-j kAp 


Diriwayatkan dari Aisyah ® bahwa Nabi šg 
meninggal dunia dalam usia 63 tahun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti " (61), Bab: 
Wafat Nabim (23)) 


BERAPA LAMA NABI MENETAP Dl 
MEKAH DAN MADINAH? 


HADITS KE-1516 


Qyj tŠZi jdlj äLt äi 




^jJI •t—A j M :jUaJ s jll i—oli* i— j !dš V ^jbvJI Aj>y»-I) 

(ojJ l ! J| j cic <üll Jo 


Ibnu Abbas © berkata, "Rasulullah $$ tinggal 
di Mekah selama 13 tahun (sejak menerima 
wahyu) dan beliau wafat dalam usia 63 
tahun." 


949 






(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: hijrah Nabi ^ 
dan para sahabatnya ke Madinah (14)) 


4-: Karena beliau datang setelah para nabi, 
sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. 


NAMA-NAMA NABI jg 

HADITS KE-1517 


ILMU BELIAU DAN RASA TAKUTNYA 
KEPADA ALLAH 


Aift <031 ,**&» gj - >o\V 

•Tl 'f.i f - i.. \»*~ Tl? T,? 


,».» • •'t > « , 


2 - < 


<U> ^ jiij 4JÜÜ1 <Uli J\5 sjli 
jil Jjdl üfj ^ Ü1 fjUif 
jf Jtöi ^iij^iii uf> <ji4=jt ^ &\ 

^31a 31 Ujj 

i) #^>- U W "U a>^>1) 

(jhl^j <jbl Jj-, 


Jubair bin Muth'im m meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Aku memiliki lima nama. 
Aku adalah (1)) Muhammad, (2)) Ahmad, (3)) 
aku juga Al-Mahiy (penghapus), maksudnya 
Allah menghapuskan kekafiran melalui 
perantaraanku, (4)) Aku juga Al-Hasyir 
(penghimpun), maksudnya manusia akan 
berhimpun di bawah kakiku, dan aku juga 
(5) AI-'Äqib, yang artinya tidak ada seorang 
Nabi pun sepeninggalku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tentang nama-nama Rasulullah (17)) 


.Penjelasan. 

aÜ : Isim ma’ful berasal dari sifat sebagai 
bentuk sikap optimis bahwa kelak akan 
banyak pujian tertuju kepadanya, karena 
menurut etimologi, Muhammad artinya 
orang yang terus mendapat pujian. 

: Berasal dari sifat, artinya paling terpuji, 
maksudnya beliau paling memuji Rabb di 
antara para pemuji, ini adalah pola kata yang 
mengisyaratkan mencapai puncak sesuatu, 
tidak ada lagi batasan setelah itu. 


HADITS KE-1518 


ftl ^151 :cJll (LŽSfc - \o\A 

A i S* ojfCt3 4*5 tL ü uo Ajlfr 

JuAl <v^Eä3 jfcj *3* ÄI 5411 JUj 

^ ju; u :jvl <ai»i 

Ui- i *au 

|J (_>L Vt VA 

(ubJL 


Aisyah berkata, "Rasulullah jgjj pernah berbuat 
sesuatu dan mengizinkan orang-orang untuk 
melakukannya, tiba-tiba ada beberapa 
orang shahabat yang mengingkarinya (tidak 
mau menerimanya)) Ketika berita itu sampai 
kepada Nabi maka beliau berkhotbah. 
Setelah memuji Allah, beliau bersabda, 'Apa 
alasan mereka itu mengingkari sesuatu yang 
aku perbuat? Demi Allah, aku adalah manusia 
yang paling mengenal Allah dan paling takut 
kepada-Nya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tidak 
menghadapi manusia dengan cercaan (72)) 


--Penjelasan. 

kS Jskj : Rukhshah dalam suatu hai adalah 
kebalikan dari sikap mempersulit. 

yj iii : mereka menghindarkan 

diri dari sesuatu itu. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim, hadits 
ini mendorong untuk meneladani Nabi 


950 








jg, larangan terlalu memperdalam ibadah, 
celaan menghindarkan diri dari hai mubah 
karena meragukan ke-mubah-annya. Juga 
menunjukkan berperilaku baik dengan 
menyampalkan dukungan atau penglngkaran 
di tengah kerumunan tanpa menyebut 
pelaku secara spesifik, dengan mengatakan, 
"Ada apa dengan kaum-kaum," atau kata- 
kata serupa lainnya. Juga menunjukkan, 
mendekatkan diri kepada Allah menjadi 
sebab bertambahnya pengetahuan tentang 
Allah dan semakin takut kepada-Nya. Terkait 
sabda beliau, “Demi Allah, aku paling 
mengetahui Allah di antara mereka, dan 
paling takut di antara mereka,” maknanya; 
mereka mengira keengganan mereka untuk 
melakukan sesuatu yang aku lakukan, 
dikiranya lebih mendekatkan mereka kepada 
Allah dan apa yang aku lakukan tidak seperti 
itu. Dugaan mereka tidak benar, tapi aku 
yang paling mengetahui Allah di antara 
mereka dan yang paling takut kepada-Nya. 
Mendekatkan diri kepada Allah dan takut 
kepada-Nya hanya berdasarkan apa yang aku 
perintahkan, bukan karena hayalan-hayalan 
jiwa, ataupun memaksakan diri melakukan 
amalan-amalan yang tidak aku perintahkan. 


WAJIB TAAT KEPADA NABI 


"J * > 

ü* £& 6* %3 ö\ 

i* 4 fLj & &\ 

aI1s> suji gji i juss jia 

j ui psj Zh\ jjj~ 

G *3* &\ & ii 


HADITS KE-1519 
•-i.. • 4.. •- • 


Ji aa J-tf jSJ 

4iii 5 S 15 ^ õf : 

P jX) $ P & 

■ji& JUi -jii' jj ^ trf" 1 

Süi : düi 4 cJji S$l jl 4^13 

• S 1 • «'lo >^ U o 'II''-»-» 

(44* ^ 

c-»L "l :;ÜLJL\ tf :<j \ 


Abdullah bin Zubair ® menceritakan 
bahwa ada seorang dari kalangan Anshar 
bersengketa dengan Zubair di hadapan 
Nabi || tentang aliran air di daerah Al-Harrah 
yang mereka gunakan untuk menyirami 
pepohonan kurma. Orang Anshar tersebut 
berkata, "Bukalah air agar bisa mengalir!" 
Zubair menolaknya laiu keduanya bertengkar 
di hadapan Nabi. Maka Rasuiullah jg 
berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, 
airilah tanamanmu kemudian biarkan air 
itu mengalir ke tetanggamu." Maka orang 
Anshar itu marah seraya berkata, "Tentu saja 
kamu bela dia karena dia putra bibimu." 

Maka wajah Rasuiullah $5 memerah kemudian 
berkata, "Wahai Zubair, airilah kemudian 
bendungiah hingga air itu sampai penuh. 

Zubair berkata, 'Demi Allah, sungguh saya 
menyangka ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan hai itu; 'Demi Rabbmu, tidaklah 
mereka diannggap beriman sampai 
mereka bersedia menjadikan dirimu (wahai 
Muhammad) sebagai hakim atas setiap 
perkara yang mereka perselisihkan' (An-Nisa: 
64))" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Pengairan" (42), Bab: 
Menutup sungai-sungai (6)) 


951 


-Penjelasan--- 

;ji\ Qyt .: Jamak mengikuti pola kata bahr, 
juga dijamakkan kata ini dikaitkan pada 






hurrah karena berada di sana, hurrah adalah 
sebuah kawasan temama di Madinah, makna 
aslinya adalah tanah rata dipenuhi bebatuan 
hitam, dan yang dimaksud di sini adalah 
aliran-aliran air. 


iUll : Melepaskan aliran air. 

: Jlilij «illil iiil Jlil, isim dari kata ini adalah 
suqya. Yang lain menyatakan; J lil digunakan 
untuk tanah milik bersama, illil digunakan 
untuk hewan dan tanah milik sendiri. 


& : Engkau putuskan baginya untuk 

didahulukan dan dikuatkan karena dia adalah 
sepupumu. 


: Wajah Nabi 2 Ü memerah karena 
marah Iantaran kesucian-kesucian nubuwah 
dilanggar dan memperburuk kata-kata orang 
tersebut. 


: Tahanlah dirimu, jangan mengalirkan 
air (ke ladang milik sai ah seorang Anshar yang 
bersengketa dengan Abdullah bin Zubair). 

: Hingga menjadi air. 

jii-l : Sesuatu seperti dinding yang dipasang 
di antara aliran-aliran air ladang kurma, atau 
sekat-sekat yang menahan air. Ibnu Atsir 
menjelaskan, maksudnya adalah bendungan 
yangdipasangdisekitarladangseperti dinding. 
Al-Qurthubi menjelaskan, maksudnya air 
sampai ke akar-akar pohon kurma. Imam An- 
Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim-, 
ulama membatasi, air di ladang setinggi mata 
käki orang dewasa. Pemilik ladang pertama 
boleh menahan air hingga batasan ini, setelah 
itu dialirkan ke ladang di bawahnya. 


HAD1TS KJE-1520 

oli 4JJ15 jll jul - W 

3^ Ji H dljj %) dil 4cJji 


(jljiSlI j^l i_>Ij 1 : j 

Az-Zubair berkata, "Sungguh, aku kira ayat ini 
turun berkenaan dengan peristiwa itu: 

'Maka demi Rabbmu, mereka (pada 
hakikatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kama hakim terhadap perkara 
yang mereka perselisihkan.../" ( An-Nisa': 65) 

(HR. Bukhari, Kitab: “Pengairan" (42), Bab: 
Menutup sungai-sungai (6)) 

-Penjelasan.. 

Illi: Terkait apa yang mereka perselisihkan 
dan apa yang tidak jelas, seperti kata syajar 
(pohon) karena ranting-rantingnya saling 
merasuk satu sama lain. 


HAD1TS KE-1521 

s «■ Cii 5 f ? • • * > • , 

&\ tgdbj ü,\ J* vioAfl- - Non 

: j\3 jiy *3*. ÄI 

l* t_jlj r IfLoSeYl I—)lxS" M : j i^jljJI *j»-_^l) 


Sa'd bin Abu Waqash meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Kaum muslimin yang 
paling besar dosanya adalah yang bertanya 
tentang sesuatu, lantas sesuatu tersebut 
diharamkan karena pertanyaannya, padahal 
sebelumnya tidak diharamkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Penjagaan" (96), Bab: Hai 
yang dibenci dari banyak bertanya terhadap 
sesuatu yang tidak bermanfaat baginya (3)) 

-Penjelasan • -.—. 

I •‘Jr : Dosa. Imam Al-Qasthalani menjelaskan, 
pertanyaannya, meski di dalam dirinya tidak 









terdapat dosa apa lagi dosa besar, namun 
ia menjadi penyebab sesuatu yang mubah 
diharamkan, hai ini menjadi kejahatan paling 
besar baginya, karena ia membuat seluruh 
kaum muslimin kesulitan. 


HADITS KE-1522 


:jli ÜL& 4JJI 

> • - 1- £'»• * Ä - -« • 11 s - 1 * - 


■:? •* • 


I U {Lj A* 4AM 4)1 Jpj 
fs&jJ flfti u jS:jvl ii ijIL 
:j\i 5^ SOI 

j# fkj4$*&\£Z <U)I 

&\ cJp oSü :jvl y : jfc jul 

fiaJjui ij z\ 1 Li ^ yb So 

M <_»L \T õ. 0 <-jbS” "\o : j 

p fal jü (])1 ljjL-0 


Anas sss berkata, "Rasulullah jg berkhotbah 
dengan khotbah yang belum pernah 
aku dengar sebelumnya. Beliau berkata, 
'Seandainya kalian mengetahui apa yang 
aku ketahui maka kalian pasti akan sedikit 
tertawa dan banyak menangis.'" Anas 
melanjutkan, "Para shahabat Rasulullah 
kemudian menutupi wajah mereka sambil 
menangis tersedu-sedu. Setelah itu, seorang 
lelaki bertanya, 'Siapakah ayah saya?' Beliau 
menjawab, 'Ayahmu adalah si fulan.' Maka, 
turunlah ayat berikut ini, 'Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu bertanya 
tentang segala sesuatu yang apabila 
dijelaskan kepadamu maka hai itu akan 
memberatkanmu ." (QS. Al-Maa'idah: 101) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsif (65), Surat: 
Al Maidah (5) Bab: janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal 


yang jika diterangkan kepadamu akan 
menyusahkan kamu (12)) 

.Penjelasan.. 

öjüi: jS: Andai kalian mengetahui keagungan 
Allah, kerasnya hukuman Allah, siksaan para 
penjahat, dan huru-hara hari kiamat yang 
menakutkan. 

oci: Suara tangisan kencang yang keluar dari 
dada, namun lebih rendah dari suara ratapan 
disertai tangisan. 


I li VU/ I 1 


yU- :Jll iie- <u)l C$?j - wr 

Vyiü jdij Ä &\ <U)I J 
Sl : jlÜ ijy .dl udüLhJl 

'M ^1 ^ 



: jüi ^ j» *} 5^ jfc 

LÄkil ^ õl.x^ ijü (J)l - 

iljj 4A)b :JIa1 

jAÄ)l 4i)b (^1 yJj jald/j 

JÜl 

j®5 žät jõjji .ii f^iiT jlig jž\ 

iid-i iijj c&ö 

((j^iU y ro »bS" A* :j 


Anas bin Malik m menuturkan bahwa 
para shahabat banyak bertanya kepada 
Rasulullah sehingga mereka setengah 
memaksa dengan pertanyaan-pertanyaan 
itu. Maka beliau marah dan langsung naik 


953 







mimbar sambil bersabda, "Mulai hari ini 
janganlah kalian menanyakan sesuatu, 
kecuali aku telah menjelaskannya." 

Lantas aku melihat kanan-kiri, ternyata 
setiap orang menutupi kepalanya dengan 
pakaiannya sambil menangis. Tiba-tiba ada 
seseorang yang jika bertengkar, ia biasa 
dipanggil dengan selain ayahnya. Orang 
itu berkata, "Wahai Nabi Allah, siapakah 
ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah 
Hudzafah." 

Ümar pun bergegas mengucapkan: 

"Kami rida Allah sebagai Rabb, Islam sebagai 
agama, dan Muhammad sebagai utusan, 
kami berlindung kepada Allah dari fitnah." 

Lantas Rasulullah bersabda, "Aku belum 
pernah melihat keburukan dan kebaikan sama 
sekali seperti hari ini, sebab hari ini neraka 
dan surga digambarkan bagiku hingga aku 
melihat keduanya di balik dinding ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa-doa" (80), Bab: 
Berlindung dari fitnah (35)) 

.Penjelasan-- 

iyuJ : Tanyalah dia secara mendetail, atau 
desaklah dia dengan pertanyaan-pertanyaan. 

j-S: Bertikai. 

j-'4 : Mengakui nasab. 

15 J3-\ i j oitj U: Hari seperti hari ini. 

iiii-l i\jj : Dinding mihrab beliau laksana 
pantulan bayangan obyek di cermin, sehingga 
beliau melihat apapun yang ada di dalamnya. 


HAD1TS KE-1524 
J Lm :J\I lijry» ~ 

: J4-J j\l {SL lift $ P 


C J & : JÜ3>1 fÜl Öloi 2J >\:JVl $ 

Jj ÜliZlä? :jul <0)1 &.J 

{•j £=u L* 


Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi jg 
pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau 
tidak suka. Ketika terus ditanya, beliau 
marah laiu berkata kepada orang-orang, 
"Bertanyalah kepadaku sesuka kalian." Maka 
seseorang bertanya, "Siapakah bapakku?" 
Beliau menjawab, "Bapakmu adalah 
Hudzafah." Yang lain bertanya, "Siapakah 
bapakku, wahai Rasulullah 0?" "Bapakmu 
Salim, sahaya Syaibah." 

Ketika Ümar melihat apa yang ada pada 
wajah beliau, dia segera berkata, "Wahai 
Rasulullah, kami bertobat kepada Allah* ust ." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Marah 
pada saat memberi nasehat dan mengajar 
ketika melihat sesuatu yang dibenci (28)) 


-Penjelasan--- 

: Beliau tidak menyukainya karena 
mungkin menyebabkan diharamkannya 
sesuatu bagi kaum muslimin sehingga 
mempersulit mereka, atau hai lain, beliau 
marah karena mereka terlalu mempersulit 
dalam bertanya dan memaksakan diri untuk 
sesuatu yang tidak penting. 

jil j) 4>J5 : Kami bertobat kepada Allah 
dari apa yang mengundang amarah-Nya. 


954 









KEUTAMAAN MELIHAT NABI % 
DAN BERANGAN-ANGAN UNTUK ITU 


HADITS KE-1525 


Aifr 4JJI (sfcj õ jijtü “ W 0 

*■ 2 » a m m 2* 

jp ä&Jj :JV5 jdij ^ &\ 

jL S bM <M & 4\ ^ JJŽ $ fcj 

4jUj Aifel 

(j »yi Ji ol*^ic <_jL To :cJbll : j d^».l) 

(f^lt 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Sungguh pasti akan datang 
kepada salah seorang dari kalian suatu 
zaman yang ketika itu ia menganggap dapat 
melihatku adalah lebih dicintainya daripada 
dia memiliki seperti keluarga dan hartanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (35)) 


KEUTAMAAN NABI ISA OgSi 


:JÜ ilfr 4 JJl £ 0 **- - W\ 

** 

\*l' . *T' *i.i ? - * * ° ' 


HADITS KE-1526 

.• .> ? * • * 


:jji5 jäuj ui ai ji <j)i jjij 

<ofe iSljt iUfjlj ^4 oi® jj! UI 

j jSilj oVf t A :»LySll v r >b6' 1' :j 


Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah žg bersabda, 'Aku adalah orang 
yang paling dekat’ dengan Ibnu Maryam (Isa) 


9 Karena dialah yang memberi kabar gembira akan- 
kedatanganku sebelum aku diutus, membangun pokok- 
pokok ajaranku di akhir zaman, mengikuti syariatku dan 
menolong din-ku. 


dan para nabi adalah saudara (dari 
keturunan) satu ayah, sedangkan antara aku 
dan dia (Isa) tidak ada nabi."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 


—.. Penjelasan.—. 

gjl jj! lil : Sebab, Isa 

menyampaikan kabar gembira kedatanganku 
sebelum aku diutus, membuka jalan bagi 
kaidah-kaidah agamaku di akhir zaman, 
mengikuti syariatku, membela agamaku, 
seakan kami berdua sama. 

okc. : äüi artinya madu (istri kedua dan 
seterusnya), berasal dari kata jiili, maksudnya 
di sini adalah tegukan kedua setelah tegukan 
pertama, seakan suami meminum dari istri 
kedua setelah meminum dari istri pertama. 

okt SSjl adalah anak-anak dari beberapa istri 
dari seorang suami (saudara-saudara seayah 
lain ibu). Maksudnya, asal usul agama para 
nabi sama meski cabangan mereka berbeda. 
Mereka sama dari sisi akidah yang disebut 
ushuluddin seperti tauhid, namun berbeda 
dari sisi furu'; yaitu fikih. 


HADITS KE-1527 




j £4 4* &■ liz H\ *4y> jol 


& (ii3) iyi p 

oUaliji 

ajul tt i-jlsS* v 

(f(i 


.iV-t ;i-\1“-' 5 * 


955 






Abu Hurairah aas berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jg bersabda, 'Tidak ada seorang 
pundarianakketurunanAdamyangdilahirkan 
kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan. 
Maka dia akan berteriak (menangis dengan 
keras) karena sentuhan setan tersebut kecuali 
Maryam dan anaknya.'" 

Kemudian Abu Hurairah ass membaca firman 
Allah, "... Dan aku memohon perlindungan 
kepada-Mu, ya Allah untuknya (Maryam) 
dan untuk anak keturunannya dari setan yang 
terketuk" (Ali 'Imran: 36) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nab?' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala:"Dan ceritakanlah (kisah) 
Maryam di dalam Al Quran" (48)) 

-Penjelasan- 

j flS : Bayi mengeluarkan suara keras saat 
lahir. 

: Ditolak. 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabV (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 


-Penjelasan- 

cül : Aku membenarkan orang yang 
bersumpah dengan menyebut nama Allah. 


KEUTAMAAN KEKASIH ALLAH, NABI 
IBRAHIM %&£ 

HAD1TS KE-1S29 

:j \5 :J\i ££ Äi 

<&-j 

ÄÜ JaJ aJlC' 

jjtlj ;Jlai 4lll Jjiulj A t—>1^6* V 1(3 iSjUJI <>j>i) 

(SLU pjs.y -Üll 


HAD1TS KE-1528 

-•j * * • „ 

<5— WA 

COiUj 4i)u OwaI 



jiilj 


Abu Hurairah ses meriwayatkan dari Nabi 
yang besabda, "Nabi Isa melihat ada 
seorang sedang mencuri laiu dia bertanya 
kepadanya, 'Apakah kamu mencuri?' Orang 
itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tidak 
ada llah (yang berhak diibadahi) selain Dia.' 
Maka Isa berkata, 'Aku beriman kepada Allah 
dan aku dustakan (penglihatan) mataku."' 


Abu Hurairah aas meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $§ bersabda, "Nabi Ibrahim 
dikhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan 
menggunakan kapak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabV (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 

..Penjelasan- 

fjlšli : Sebuah wilayah di Syam, atau pisau 
kecil. 


HAD1TS KE-1530 


j! Zp Zi\ *•££ 1 ^4^- - W* 

m 

-iiiju Jit ; ja fLj *2* <iii 
ja jpi ^ jä 


956 












rÄ J* ÕP4J õ#=Jj j? Ja fl j? 

OiJ jJj ■AJJ-i |j^=3j (Jl ^$jb JüÜ tUsj) 4JL)I 

yfeloll uigi 6J U Jjia ü. 

•J^l> .}& *\j* *r*4 " :»U*jS/l i_jtS" !• : j (jijlšiJI *>-^.1) 

((*s*lrf! ‘-Ar fe £f- (-J^J 


AbuHurairah m meriwayatkandariRasulullah 
yang bersabda, "Kita lebih patut untuk 
rägu dibanding Ibrahim ketika dia berkata, 
'Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana 
caranya Engkau menghidupkan makhluk 
yang sudah mati.' Laiu Allah berfirman, 
'Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?' 
Ibrahim berkata, ' Aku telah meyakininya 
akan tetapi untuk memantapkan hatiku/ 

Dan semoga Allah merahmati Nabi Luth J$gäš 
yang telah berlindung kepada keluarga yang 
kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan 
mendekam di dalamnya dalam masa tertentu 
sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf 
3$eP tentu aku sudah bersegera memenuhi 
permintaan (orang yang akan membebaskan 
aku))" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi ' (60), Bab: 
Firman Allah 'Azza wajalla: "Dan kabarkanlah 
kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim" 
( 11 )) 


.Penjelasan. 

frf&J j* ei-SJU Ji-f jat: Al-Qasthalani menukil 
dari Az-Zarkasyi, pemilik kitab Al-Amtsäl 
As-Sä'irah menyebutkan, pola afalu dalam 
bahasa juga digunakan untuk menafikan 
makna pada dua hai yang diperbandingkan, 
contoh; iUiJjl maksudnya keduanya 

sama-sama tidak baik, seperti disebut dalam 
firman Allah s@; (^i fä (f ’JS. ^it) yaitu kedua 
golongan ini sama-sama tidak baik. Dengan 
demikian, makna sabda Nabi šjš di atas adalah 
"Kami berhak untuk rägu daripada Ibrahim,” 


maksudnya kami sama-sama tidak rägu. Az- 
Zarkasyi menyatakan, "Inilah bagian terbaik 
yang disarikan dari hadits." 

juji. jj: Kepada Allah Ta'ala. 

yfctjJt : Tentu aku segera memenuhi 
panggilan untuk keluar dari penjara dan 
tentu aku perlu menyampaikan tuntutan 
pembebasan. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Muhyissunnah menyatakan, Nabi 
menyebut Yusuf sebagai sosok yang sabar 
karena tidak buru-buru ingin dikeluarkan 
dari penjara ketika utusan raja datang 
kepadanya, tidak seperti penjahat ketika 
mendapat ampunan, meski Yusuf sudah 
mendekam lama di dalam penjara, bahkan 
yang ia katakan adalah, “Kembalilah 
kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya 
bagaimana halnya perempuan-perempuan 
yang telah melukai tangannya.” (Yüsuf: 
50) Yusuf bermaksud menegakkan hujah 
terkait sikap mereka yang memenjarakannya 
secara zalim. Nabi sSg mengatakan seperti itu 
sebagai bentuk sikap tawadhu’, bukannya 
beliau langsung meminta keluar andai beliau 
menempati posisi Yusuf. Sikap tawadhu’ 
tidak mengecilkan orang besar, tidak 
merendahkan orang yang memiliki derajat 
tinggi, dan tidak membatalkan hak orang 
yang punya hak. Bahkan, sikap tawadhu' 
memberikan keutamaan, kemuliaan, dan 
keluhuran pada seseorang. 


HADITS KE-1531 


jLaI^I o :JlS õjjjA — \o\"\ 

j*) iljSj (& iijl Jf j ä Ob 

Jf ij tijCj 6b jk lg: jbj (lii 

A** üU-j Ufrfc :aj JjUs & jU> Jp 


957 






-r - 


0 

s ,*.i •a\'M 


i^£> *Ä\S*5 Jiwjli ^ õljal 

•^ : JÜ ‘«jt-' (Jil :J\J 8 JA ^ :JUi 

iii ‘^j liji* ^ j*4^ 

^jüA^sj Sü dlll AjjJ^li Ui 

\$j\2i CÜ & ci£3 iffi löl JljS 

•žl/il % ifj^d$i\ :Jlil JL>-tl «Xo 

i jt #L l>i3 £0\ djüS jiüil <äi 

\c^3 jX£\3 S/j J Al j:il: JÜl 

l''?! . i *"• i • »T » i 5*1 f *'#» ^ -* • ^ 

UjJ ‘jw-iu <Jjjb (J j^žsol :JU* Ja*j 

00 0 

pÜ jkj UaSOjfU 

JÖl Õlf äi Sj cJtS ^ «oL fcjfi 

*ä£ j?' Jö ‘S> & Or^ j) 

pül>i\ t\j> jJj lj ^ža^l <UÜb 

Äštlj :<jUl -dil Jji i_jL A :»L*jSfl i_jbS” V 4»^£»t) 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jgg 
bersabda, 'Nabi Ibrahim tidak pernah 
berbohong kecuali tiga kali. Dua di antaranya 
karena Allah, yaitu 'innisaqiim' (sesungguhnya 
aku ini sedang sakit) dan 'bai fa'alahum 
kabiiruhum haadzaa ' (akan tetapi patung 
yang besar inilah yang melakukannya))' 
Beliau bersabda, 'Pada suatu hari dia sedang 
bersama dengan Sarah, istrinya, saat beliau 
datang kepada seorang raja yang zalim. 
Laiu raja tersebut diberi informasi bahwa 
akan ada seorang laki-laki bersama seorang 
wanita yang paling cantik. 

Maka diutuslah seseorang menemui Ibrahim 
laiu utusan itu bertanya kepadanya, 'Siapakah 
wanita ini?* Ibrahim menjawab, 'Dia saudari 
perempuanku.' Laiu Sarah datang, maka 
Ibrahim berkata, 'Wahai Sarah, tidak ada 


orang beriman di muka bumi ini kecuali aku 
dan kamu dan orang ini bertanya kepadaku 
laiu aku beritahu bahwa kamu adalah 
saudari perempuanku maka janganlah kamu 
mendustakan aku.' Sarah pun dikirim kepada 
raja. 

Setelah Sarah menemui raja, raja itu rupanya 
ingin menyentuhnya dengan tangannya, 
namun tiba-tiba tangannya lumpuh. Maka 
raja berkata, 'Berdoalah kepada Allah dan 
aku tidak akan mengganggu kamu.' Maka 
Sarah berdoa sehingga tangan raja bisa 
kembali seperti semula. Kemudian raja 
ingin menyentuh Sarah untuk kedua kalinya, 
namun tangannya tiba-tiba lumpuh bahkan 
kelumpuhannya lebih parah sehingga raja 
memohon, 'Berdoalah kepada Allah dan aku 
tidak akan mengganggumu lagi.' Tangan raja 
pun sembuh. Kemudian raja memanggil para 
pembantunya seraya berkata, 'Sungguh yang 
kalian bawa kepadaku ini bukan manusia, 
tapi setan.' 

Akhirnya Sarah dihadiahi Hajar (sebagai 
pelayannya)) Kemudian dia pulang dan 
mendapatkan Ibrahim sedang shalat maka 
dia memberi isyarat dengan tangannya 
(yang inti pesannya: 'Tunggu sebentar.') 
Sarah berkata, 'Allah telah membalikkan 
tipu daya orang kafir atau fajir ke lehemya. 
Bahkan, aku diberi pelayan Hajar ini."' 

Abu Hurairah $& berkata, "Itulah ibu kalian 
(bangsa Arab), wahai Bani Mä'is-Samä' 10 
(anak keturunan air langit))"” 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 


10 Bani Mä’is-Samä' (anak air langit) merupakan juiukan 
orang-orang arab yang hidup dari padang gembalaan dan 
lembah yang tumbuh karena air hujan. 

11 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Mus/im, 'Dalam hadits 
tersebut terdapat beberapa point pembahasan di antaranya 
ialah, dua mukjizat Nabi Musa yang sangat jelas; Peitama, 
batu yang berialan membawa bajunya ke kerumunan bani 
Israil. Kedua, bekas yang menempel pada batu. 


958 



--Penjelasan-- 

otil' : Al-Hafizh menjelaskan dalam Al- 
Fath; Abul Baqa' menjelaskan, "Yang baik 
dalam bentuk jamak adalah kadzabat (dzal 
difathah) karena kadzabat adalah jamak 
kadzabah, kata ini isim tanpa sifat, karena 
Anda menyebut; LhS seperti Anda 
mengatakan; Ss§ ^ 3 , andai kata ini kata sifat, 
tentu dzal-nya disukun.” 

: Yaitu terkecik hingga menjejal-jejalkan 
käki seperti orang kerasukan jin. 

$£*: Seperti yang pertama. 

: Jamak hajib, hajaba.hu hajaban, 
mengikuti bab qatala, makna hajaba adalah 
mencegah dan menghalangi, nama hajib 
yang berarti penjaga pintu diambilkan dari 
makna ini, karena ia mencegah orang masuk. 

34-li : Memberikan Hajar sebagai hadiah 

pada Sarah agar melayaninya, karena terasa 
berat baginya jika mengurus dirinya sendiri. 

: Bagaimana kondisimu. 

j') iiil lj : Kata perumpamaan 

yang dikatakan orang Arab untuk orang yang 
bermaksud melakukan kebatilan namun 
tidak berhasil. 

tlüj: Hajar maksudnya. 

fUUl ^ U j£=S \: Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath ; dengan kata-kata ini, Nabi 
ÜŠ seakan berbicara dengan orang-orang 
Arab karena mereka sering berada di 
padang luas tempat-tempat turunnya hujan 
untuk mengembala hewan-hewan temak. 
Ini memperkuat pendapat orang yang 
menyatakan bahwa Arab secara keseluruhan 
berasal dari anak Isma'il. 

Pendapat lain menyatakan, maksud air 
langit adalah air Zamzam karena Allah 
memancarkan air ini untuk Hajar, dengan air 
ini anak Hajar, Isma’il, hidup, hingga seakan 
orang-orang Arab adalah anak-anak Hajar. 
Ibnu Hibban menyebutkan dalam Kitab 


Shahih-nya; semua orang yang berasal dari 
keturunan anak Isma'il disebut "air langit,” 
karena Isma’il adalah anak Hajar, Isma’il 
tumbuh besar dengan air Zamzam, dan air ini 
berasal dari langit. 


KEUTAMAAN NABI MUSA 


HADITS KE-1532 

<Ü)I -jiJl f jS- (»~ 

üjL+JJu JJlpl jJJ cõtf :JlS pSjj LLfc 

'•» . •<” n »* * •* >,{y 

O&J JJ 1*4^" “b* 

^ 0 j j**0 ** . ^ .i** ,1 ^ ^ \ j 

(JmOAJ »jA oJbJl9 jil 4j| U 3U» jl 

J** Jp 

i ^ ^S3 Jj 

^ ^ UŽ& jf 

ji IL 4wsl Ä 4A113 j#f jul 

bjsb (Äam*' 

(Sjlšl-I j 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ^yang 
bersabda, "Orang-orang Bani Israil mändi 
dengan telanjang, hingga sebagian melihat 
pada sebagian yang lainnya. Sedangkan 
Nabi Musa lebih suka mändi sendirian. 
Maka mereka pun berkata, 'Demi Allah, 
tidak ada yang menghalangi Musa untuk 
mändi bersama kita kecuali karena buah 
kemaluannya besar.' 


959 






Laiu pada suatu saat Musa pergi mändi dan 
meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, 
laiu batu tersebut lari dengan membawa 
pakaiannya. Maka Musa lari mengejar 
batu tersebut sambil berkata, 'Wahai batu, 
kembalikan pakaiankul' Sehingga orang- 
orang Bani Israil melihat Musa. Mereka laiu 
berkata, 'Demi Allah, pada diri Musa tidak 
ada yang ganjil.' Musa kemudian mengambil 
pakaiannya dan memukul batu tersebut 
dengan satu pukulan." 

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, sungguh 
pada batu tersebut terdapat bekas pukulan 
enam atau tujuh bekas pukulannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Mändi' (5), Bab: Mändi 
sendirian dengan telanjang ditempat yang 
sunyi (20))) 


jj (jÄp :«õj jj itja Vs&- 

:j\5j õpi Jüj xfi 

P=»J **d jj» qp* Jp oJj aJ Ja9 £p\ 

• f -J.S t'' £ ? i > >' • |2 i 

:Jv3 0j3u» J±su (»Jü Aj L# 

jUl :jll õpi ^ :jvi liu fi Õj 

äIÄJ pJuuJl jij^l ^ pJo aUI 

P põ Äi jõ Äi jpj :j\l 

‘^PJI «rolf jj 

>^l PiŠJl 

(t-jjll u bj^\ 


-Penjelasan- 

: Orang yang kedua biji kemaluannya 
bengkak. 

Z‘Ja p-L : la kemudian memukul dengan 

keras. 

: Bekas. 

ŠL: Beri’rab rafa’ sebagai badal, maksudnya 
j€\ ’*L. atau dengan perkiraan cg. 

jAi-L : 'CJo beri’rab nashab sebagai tamyiz. 
Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh 
Muslim ; hadits ini mengandung sejumlah 
faedah. Di antaranya; menyebutkan dua 
mukjizat nyata Musa Pertama; batu 

pergi membawa bajunya di hadapan khalayak 
Bani Israil. Kedua; adanya bekas luka pada 
batu. 


HADITS KE-1533 

:jvJ isi ÄI C$ej ojjp yl õlp- - \©TT 

i23 fSilii põ pp jj opi ih j-p 


Abu Hurairah ae berkata, "Suatu hari 
malaikat maut diutus kepada Musa 
Ketika menemuinya, (Nabi Musa) memukul 
matanya. Maka malaikat maut kembali 
kepada Rabbnya dan berkata, 'Engkau 
mengutusku kepada hamba yang tidak mau 
mati.' Maka Allah memulihkan matanya 
seraya berfirman, 'Kembalilah dan katakan 
kepadanya agar dia meletakkan tangannya 
di atas punggung seekor lembu jantan, (yang 
pengertiannya) setiap bulu lembu yang 
ditutupi oleh tangannya berarti umurnya satu 
tahun.' Nabi Musa bertanya, 'Wahai Rabb, 

setelah itu apa?' Allah berfirman, 'Kematian.' 
Maka Nabi Musa berkata, 'Sekaranglah 
waktunya.' Kemudian Nabi Musa memohon 
kepada Allah agar mendekatkannya dengan 
tanah yang suci (Al-Muqaddas) dalam jarak 
sejauh lemparan batu."' 

Abu Hurairah berkata, "Kemudian Rasulullah 
3 lg bersabda, 'Seandainya aku ke sana, 
pasti akan aku tunjukkan kepada kalian 
keberadaan kuburnya yang ada di pinggir 
jalan di bawah tumpukan pasir merah.'" 


960 






(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Orang yang menginginkan dikuburkan di 
tanah suci (69)) 


.-.Penjelasan.- 

Jiii : Dalam wujud manusia sebagai 
ujian. 

ŠJo : Musa menampar malaikat maut dalam 
wujud manusia itu tepat di kedua matanya, 
bukan wujud asli malaikat hingga matanya 
tercukil. 

j)5 : Punggung kerbau. 

ISU ii 1 >j : Laiu apa setelah tahun-tahun 

tersebut berlalu? 

<Lp\ p : Setelah itu kematian. 

: Yaitu sedekat lemparan batu, 
dimana jika ada seseorang melemparkan 
batu dari tempat tersebut yang merupakan 
kuburan Musa tentu batu yang ia 

lempar mencapai Baitul Maqdis. 

p: Di sana. 

: Gundukan pasir. 


HADITS KE-1534 

•r,s >• - tl, , . ? >• + 

:jb AjLfr <u)l q&j yl - \on 

j* ^ijlj ifllÄ jll ajfeil 

päld&ü* 4 Z psä\ £3 jüuji jp 
ÄI J-i ^)1 jj ^ 

|fcLwhJl jj>\j ijA 1 5^ l*J jüutfj 

ifui jij ^ ÄI lõol 

fLj ÄI & *gl\ jl 11 <dil j* 


'"f*" *" £*" • *" ^ ^ • J *!«•» • • f | 

jjiuaj <JP : 

lill JJI jjS” il (|L^jLs ca^CaJI 

jXli 5^1 (Jjll Sll ‘o^*il v*lf J^Ij l$-V 

•* «■» 

tl ,, -is*. s . *s s.ff? - - 

4ÄJl ( jJüLmiI Jb Jl <^3 j li li 
j jSju U <_*V ^ Il ."j ^5jUJI 4a-^t) 

Jlj pJLJLf (jjj 


Abu Hurairah ggs berkata, "Ada dua orang 
laki-laki yang sedang saling mencaci, yang 
satunya seorang Muslim dan satunya lagi 
orang Yahudi. Berkata laki-laki Muslim, 
'Demi Zat yang telah memilih Muhammad 
untuk seluruh alam? Dan berkata laki- 
laki Yahudi, 'Demi Zat yang telah memilih 
Musa untuk seluruh alam.' Seketika itu laki- 
laki Muslim mengangkat tangannya dan 
menampar wajah orang Yahudi itu. Laiu 
orang Yahudi itu pergi menemui Nabi $j>j dan 
mengadukan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dan orang Muslim itu. Kemudian 
Nabi ^ memanggil orang Muslim itu dan 
bertanya tentang kejadian itu, laiu orang 
Muslim itu memberitahu beliau. Maka Nabi 
^ bersabda, 'Janganlah kamu lebihkan aku 
terhadap Musa karena nanti saat seluruh 
manusia dimatikan pada hari kiamat, aku 
pun akan dimatikan bersama mereka dan 
akulah orang yang pertama kali dibangkitkan 
(dihidupkan)) Saat itu aku melihat Musa 
sedang berpegangan di sisi 'Arasy. Aku 
tidak tahu apakah dia termasuk orang yang 
dimatikan laiu bangkit lebih dahulu daripada 
aku, atau dia termasuk di antara orang-orang 
yang dikecualikan (tidak dimatikan))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persengketaarf' (44), 
Bab: Perselisihan antara muslim dan yahudi 
( 1 )) 


961 






..Penjelasan- 

: Dari kata artinya pingsan karena 

takut. 

vili JLtU : Berpegangan dengan kuat 
pada salah satu sisi Arasy. 

Siil Jiili ^ oS "'} : Atau Musa termasuk orang 
yang dikecualikan Allah (tidak mati), seperti 
disebutkan dalam firman Allah m, “Maka 
matilah siapayangdi langitdan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah." (Az-Zumar. 68) 


HAD1TS KE-1535 


üfr ai** ZJ,\ - \oro 

fLj *1* Al äi : jtS 

J?-j 4' 4 : 

jUiiVl jij :<JÜ :jül j* 

:jvl 0^,1 :jlü i£St :jvl 

<jl :oJi j-llll Jp ( jUa*ol 

jJjJlŠ-Ü jJLoj «ült <Ojl ala* ^ 

•T - ji,. 5 - . Sl, ?,{< <*•, > • 2- • t 

AjJl A*dl& 

&&£ ji&i Sü fLj 

j2?j Jl A*X jJLo ^0 Jji J jj 19 (A^UaJI jjj 

CSÜj a»J üi liü 

jjVl !mu f f J4-3 õli'! lijil 

j <_jL ^ :oL^»a^l <_jI^ tl tjjliiJl ^>^) 

(j Jlj p ^ |..\ 1 jjü 

Abu Sa'id Al-Khudri «s berkata, "Rasulullah 
|g sedang duduk bermajelis tiba-tiba seorang 
Yahudi datang dan berkata, 'Wahai Abu Äl- 
Qasim, seorang shahabatmu telah memukul 
wajahku/ Laiu dia menyebutkan seseorang 


dari kalangan Anshar. Maka beliau berkata, 
'Panggillah.' Kemudian beliau bertanya, 
'Apakah benar kamu memukulnya?' Orang 
itu berkata, 'Aku mendengar di pasar dia 
bersumpah: 'Demi Zat yang telah memilih 
Musa untuk seluruh manusia.' Aku katakan, 
'Apakah kamu bermaksud untuk mengatakan 
aku benci Muhammad^.' Maka kemarahanku 
memuncak laiu aku pukul wajahnya.' 

Nabi |g lantas bersabda, 'Danganlah kalian 
banding-bandingkan (lebihkan) sesama 
para nabi karena nanti saat seluruh manusia 
dimatikan pada hari kiamat, akulah orang 
yang pertama kali dibangkitkan dari bumi. 
Namun, saat itu di hadapanku telah ada 
Musa yang sedang berpegangan pada 
salah satu tiang 'Arasy, dan aku tidak tahu 
apakah dia termasuk orang yang dimatikan 
laiu dibangkitkan (lebih dahulu) atau 
termasuk orang yang sudah diperhitungkan 
pingsannya ketika di bukit Thur Sina (hingga 
tidak lagi dimatikan))" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Persengketaari ' (44), Bab: 
Perselisihan antara Muslim dan Yahudi (1)) 

-Penjelasan- 

l pity jt OL ii-T: Berpegangan pada salah 
satu tiang Arasy. 

CJ}L ft: Pingsan saat di dunia, yaitu 
di bukit Thur yang disebut dalam firman 
Allah &, “Dan Musa pun jatuh pingsan.” 
(Al-A’räf: 143) 


KEUTAMAAN NABI YUNUS 

HADITS KE-1536 


äi & ^11 ^ «sjy - )on 

s- • -i • 


962 









:(jUi &\ Jji vjU ro »_«VsS” V ^UiJI o-^š-l) 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, 
"Tidak sepatutnya seorang hamba berkata, 
'Aku lebih baik dari Yunus bin Matta.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Yunus 
benar-benar salah seorang rasul" (35)) 


HADITS KE-1537 

ii.l ? «•» <l| " •ii» + 

4iJl jc- ‘j-Ufr #1 - wrv 

d W oi P ^ Hjtf pS P 

• ? >- «•<„ s- • ■» . 

A-JI Jl j-iji jr? 

(J®)) vi^*S Jji tt sJ-jiYl ujUS* V :J 4>^>>l) 

l^jA> jJUI 


ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi yang 
bersabda,"Tidak sepatutnya seorang hamba 
berkata, 'Aku lebih baik dari Yunus bin 
Matta,—sementara nasabnya dinisbatkan 
kepada ayahnya (Matta))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabf (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Apakah telah sampai 
kepadamu kisah Musa?" (24)) 


KEUTAMAAN NABI YUSUF 

HADITS KE-1538 

5 jrf 43A 43)1 Cgj -J\ Op - WA 

jLiÜsf :jll £ 43)1 

jjl 43)1 ljUjjIs :Jli OULlI lift jO jlll 

«• 2 » 

P ; !5^ jP jj) ^ o? 1 ^ & 

^ " **2 *■* * 2 » 


jj) ui jilü j*S : jli Oi) ui UJ& jO 

1 P 9 3. pAjP Õp' 3. 

Äitlj 4il\ Jy i_)L A :»LwSll i_jIxS” V i^ljUjl *j>-^>-\) 

(Slu^U-üjI 


Dari Abu Hurairah $&, bahwa Rasulullah 
M pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, 
siapakah manusia yang paling mulia?" Beliau 
menjawab, "Orang yang paling bertakwa." 
Mereka berkata, "Bukan itu yang kami 
tanyakan." Beliau berkata, "Kalau begitu 
Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, 
putra Khaiilullah (kekasih Allah, Ibrahim 
Alaihissalam))" Mereka berkata lagi, "Bukan 
itu yang kami tanyakan." Beliau berkata, 
"Apakah yang kalian maksudkan tentang 
kalangan bangsa Arab? Orang yang terbaik 
pada zaman jahiliyah akan menjadi yang 
terbaik pula pada masa Islam jika mereka 
memahami Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabt‘ (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kekasih-Nya" (8)) 

..Penjelasan. 

^La\15i : Imam An-Nawawi menjelaskan 
dalam Syarh Muslim ; ulama menuturkan, 
ketika Nabi $gg ditanya, “Siapa manusia yang 
paling mulia?” Beliau memberitahukan 
jawaban secara umum, “Yang paling 
bertakwa kepada Allah.” Seperti telah kami 
sampaikan sebelumnya, asas kemuliaan 
adalah banyaknya kebaikan. Siapa bertakwa, 
ia memiliki banyak kebaikan dan manfaat 
di dunia, memiliki derajat-derajat tinggi di 
akhirat. 

iili UUylS : Karena Yusuf menyatukan 

• J 

akhlak-akhlak mulia, kemuliaan nubuwah, 
kemuliaan nasab, dan keberadaan beliau 
sebagai seorang nabi putra tiga nabi yang 
memiliki keturunan nabi, salah satunya 


963 





kekasih Allah, Yusuf Yusuf menyatukan 

kemuliaan ilmu mimpi, menguasai ilmu ini, 
kepemimpinan dunia dan menguasai dunia 
melalui kisah perjalanan hidup yang baik, 
meiindungi rakyat, menebar manfaat untuk 
mereka semua, mengasihi mereka, dan 
menyelamatkan mereka dari masa-masa 
kemarau panjang. 

l galiJ: Asal usul orang-orang Arab. 

£ jL ij&t. üjLijlii.: Maknanya, 

orang yang memiliki sifat ksatria dan akhlak 
mulia di masa Jahiliyah ketika masuk Islam 
dan mengerti, mereka adalah manusia 
terbaik. Al-Qadhi menyatakan; hadits ini 
mengandung tiga jawaban bahwa kemuliaan 
secara keseluruhan, secara umum ataupun 
khusus, secara garis besar maupun dijelaskan 
secara rind, tidak lain adalah agama berupa 
ketakwaan, nubuwah disertai pendalaman, 
dan Islam disertai pemahaman. 

iSj: Menjadi fuqaha yang mengamalkan 
hukum-hukum fikih syar’i. 


KEUTAMAAN KHIDHIR !g& 


HADITS KE-1539 


5 ^ <>. • y* > • 

& 8 


£^ : Äi 

flii uf=jül flif y&\ $:«jiipi 
Äi di fLJi % p ii Äi czl 

• f • !• «•»•«■» . ^ i i ^ ^ f .*11 

Cj ljf»- j^l J-ii ILSj wj 5: jll.JLf 
»\£L jiülj tjliajli ju J43 AjjJi lill < Js£f 
ai* IjI^ Ji- < jl£f £ iSjl gi yjj 

jf ojil j-lll UUj U 4 - 0 JJJ lü»J 


lljl >il 4 5 &S J^d 

iil U4JJ &I lillil il^ žülj 

jf liii JüÜ «UpIJlC- &T :o\ 1 Ü (J^ja Jll 
:tö Ž jÜl ^ Jf I j&jl jjlf ji- 

uj 6jii cli Ji jjliii ji iljf ii cijf 

jll (TT :U&\) julijI ^ Aulll 
liia IIäjUI jt Ijüjli . 'JlJ & U JUS 

jf) ojL ^ jlj \>\ «>li ji C#i iil 

ib -j#' u># jil j^ 

jj ^ji : jlil llf :jÜl fSlll JUjl 

jf jp iiiif ji : jll :jll ? jjl>l 

^k £.*3 jj (lil :jll d il 

S/ a 1 « 1& dl Jfclfr jf jdfr jf lj !jd> 

:jll ^ jp cJ ? 5 ccjf Ui 

#1 JU % IjAl dl SlÄ jl 
U$ jp Ollil lÜfiSd 

■? 2^ ." 1 " • 2' ." 

(Ji (AJmÄmi >< > ( }> dy*ä AJU Am 

jjjLoC- pIäÄ Ji Ujbjil 9 «d cJõÜ-l < 3 yt 9 

jf sjil ^II caIäII d>> jp gjl 
joii U (3^* Il jUl 3. 
jjiuuül lj 3 ^1 4 JJI jjtfr jf Jllfrj 
ildii ^tpl jf gjS ji jiii lil >it 4 

- • - - . .r • -r ,r ?.s ^. > -f.s? >'*''■ 

OJu£ tJf) jjjo UjJL^ Pfd Jw 

jlf jjf : jll .löif 3 M \&tt il 

11 j>ljs S : jll C 3 f y&* O 5 


964 




-V? Sj Cm«3 

<Üi&l3 uCi y jyjl cügj . (vr 

4- ' ; J-va^U JL>ll <lxb ^^Ic- lill 

+ \'Z{ - . ■< f.S? - J - ^ jIi * ? • 

CJUSl JU3 oXjj <Uil; *01313 #>£-1 j«a 

jj 4 dil jSffJf :jvl JL lg liii 

loij : i-Ofi- jel J\3 ? ljw> ^ £^3 

<i£ii i:;.a.:ii 0 jii d iSi oliivi 

0» ^iji ylJ^ I40 Ij ^3 (UjjUp j^ld 
JÜ 3 . dJalllŠ JpõiM j li 4J0I5I3 (jÕÄOj 
lii : jl5 .£ll ^ ÕJ&S cli jJ JJ 

plj 6a^ ^ <p 6^' ^ <i!3$ 

di & 4 &y> ^ r 5 : 

li) jJUJJ locuj l» i—>la II !|JuJl i_>b5' f :j *>,>!) 

(-il J1 (JuJI JL> (Jõi ^Ul ist jt- 


Ubay bin Ka'b meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Musa Nabi Allah berdiri di 
hadapan Bani Israil memberikan khotbah. 
Laiu dia ditanya, 'Siapakah orang yang 
paling pandai?' Musa menjawab, 'Aku.' 
Maka Allah mencelanya, karena dia tidak 
diberi pengetahuan tentang itu. Laiu Allah 
mewahyukan kepadanya, 'Ada seorang 
hamba di antara hamba-Ku yang tinggal 
di pertemuan antara dua lautan yang 
lebih pandai darimu.' Laiu Musa berkata, 
'Wahai Rabb, bagaimana aku bisa bertemu 
dengannya?' Maka dikatakan padanya, 
'Bawalah ikan dalam keranjang. Bila nanti 
kamu kehilangan ikan itu maka itulah 
petunjuknya.' 

Laiu berangkatlah Musa bersama pelayannya 
yang bernama Yusya' bin Nun, dan keduanya 


membawa ikan dalam keranjang sampai 
pada batu besar. Laiu keduanya meletakkan 
kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian 
keluarlah ikan itu dari keranjang, laiu ikan 
itu melompat mengambil jalannya ke laut. 
Kejadian ini mengherankan Musa dan 
muridnya. Keduanya melanjutkan sisa siang* 
malam dalam perjalanannya. Hingga pada 
suatu pagi Musa berkata kepada pelayannya, 
'Bawalah kemari makanan kita, kita telah 
merasa lelah karena perjalanan kita ini.' 

Musa tidak merasakan kelelahan kecuali 
setelah sampai pada tempat yang dituju 
sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya 
berkata kepadanya, Tahukah kamu ketika 
kita mencari tempat berlindung di batu tädi? 
Sesungguhnya aku iupa menceritakan ikan itu. 
Dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali 
setan.' Musa laiu berkata, 'Itulah tempat yang 
kita cari.' Laiu keduanya kembaii mengikuti 
jejak mereka semuta. 

Ketika keduanya sampai di batu tersebut, 
didapatinya seorang lelaki mengenakan 
pakaian yang lebar. Musa lantas memberi 
salam. Khidhir laiu berkata, 'Bagaimana 
cara salam di tempatmu?' Musa menjawab, 
'Aku adalah Musa.' Khidhir balik bertanya, 
'Musa Bani Israil?' Musa menjawab, 'Benar.' 
Musa kemudian berkata, 'Bolehkah aku 
mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu- 
ilmu yang telah diajarkan kepadamu?' 
Khidhir menjawab, 'Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan sanggup sabar 
bersamaku.' Khidhir melanjutkan ucapannya, 
'Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmunya 
Allah yang Dia mangajarkan kepadaku yang 
kamu tidak tahu; dan kamu juga punya ilmu 
yang diajarkan-Nya yang aku juga tidak 
tahu.' Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan 
mendapati aku sebagai orang yang sabar, 
dan aku tidak akan menentangmu dalam 
sesuatu urusan pun.' 


965 



Keduanya pun berjalan käki di tepi pantai 
sementara keduanya tidak memiliki perahu, 
laiu melintaslah sebuah perahu. Mereka 
pun meminta agar orang-orang yang ada 
di perahu itu mau membawa keduanya. 
Karena Khidhir telah dikenali maka mereka 
pun membawa keduanya dengan tanpa 
dikenai biaya. Kemudian datang burung kecil 
hinggap di sisi perahu mematuk-matuk di air 
laut untuk minum dengan satu atau dua kali 
patukan. Khidhir laiu berkata, 'Wahai Musa, 
ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan 
ilmu Allah tidaklah seberapa, kecuali seperti 
patukan burung ini di air lautan.' 

Kemudian Khidhir sengaja mengambil papan 
perahu laiu merusaknya. Musa pun berkata, 
'Mereka telah membawa kita dengan tanpa 
bayaran, tapi kenapa kamu merusaknya untuk 
menenggelamkan penumpangnya?' Khidhir 
berkata, 'Bukankah aku telah berkata bahwa 
kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 
denganku?' Musa menjawab, 'Danganlah 
kamu menghukum aku karena kelupaanku 
dan janganlah kamu membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku/ 

Inilah kejadian pertama kali Musa teiiupa. 
Kemudian keduanya pergi hingga bertemu 
dengan anak kecil yang sedang bermain 
dengan dua temannya. Khidhir laiu 
memegang kepala anak itu, mengangkat, 
dan membantingnya hingga mati. Maka 
Musa pun bertanya, 'Mengapa kamu 
membunuh jiwa yang bersih, bukan 
karena dia membunuh orang lain?' Khidhir 
menjawab, 'Bukankah sudah kukatakan 
kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak 
akan dapat sabar bersamaku?' 

Maka keduanya berjalan hingga tatkalä 
keduanya sampai kepada penduduk suatu 
negeri, mereka minta dijamu kepada 
penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri 
itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu 


dinding rumah yang hampir roboh. Maka 
Khidhir menegakkan dinding itu. Khidhir 
melakukannya dengan tangannya sendiri. 
Laiu Musa berkata, 'Mengapa kamu tidak 
mau mengambil upah dari ini semua?' Khidlir 
menjawab, 'Inilah saat perpisahan antara 
aku dan kamu.' 

Nabi bersabda, 'Semoga Allah merahmati 
Musa. Kita sangat berharap sekiranya Musa 
bisa sabar sehingga akan banyak cerita yang 
bisa kita dengar tentang keduanya."' 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Anjuran 
untuk seorang alim, bila ditanya tentang 
siapa yang lebih mengetahui, hendaknya 
mengembalikan ilmu kepada Allah (44)) 

--Penjelasan-- 

(Liit £l : Yaitu yang paling berilmu 
di antara mereka, seperti batasan “Allah 
Mahabesar,” maksudnya Mahabesar dari apa 
pun juga. 

(Lifti Ui: Menurut dugaannya. 

i$l jdJl % (J : Selaiknya Musa mengatakan, 
“Allahu alam," (Allah telah tahu). 

: Pertemuan dua lautan; laut 
Persia dan laut Romawi dari sisi timur atau di 
kawasan Afrika. 

j '&t : Seperti keranjang dari daun kurma, 
memuat limabelas sha’. 

p #: Maksudnya seorang hamba yang lebih 
berilmu darimu, ada di sana. 

iL^ isu: Jalannya. 

: Jalan. 

6 % j : Hidupnya ikan yang sudah diasinkan 
dan tertahannya aliran air hingga menjadi 
jalan bagi si ikan. 


12 Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, 'Dalam kisah 
Khidhir teidapat satu prinsip agung dalam agama Islam, 
yaitu kewajiban untuk menerima segala yang dibawa 
oleh syariat Islam meski sebagian hikmahnya tidak dapat 
dinalar oleh akal, tidak dapat dipahami oleh mayoritas 
atau bahkan seluruh manusia.' 


966 





Hille : Makanan yang dimakan pada siang 
hari. 

Ci;: Letih, lelah. <1 $$: Katakan kepadaku apa 
gerangan yang menimpaku? 

õ^Li : Aku kehilangan ikan atau lupa 
mengingatnya karena apa yang engkau lihat. 

& li <2US: Persoalan tentang ikan, itulah 
yang kita cari-cari, karena hilangnya ikan 
adalah pertanda apa yang kita cari sudah ada. 

Vlöjlil Jt : Keduanya kemudian 
kembaii ke jalan yang telah dilalui dengan 
mengikuti jejak-jejak mereka berdua. 

ijfZS : Seluruh badannya tertutup. 

: Dari mana. 

llij : Ilmu lurus yang membimbing saya 
dalam agama. 

jjUl: Upah. 

\ J* <J\j j Jii-l : Khadhir menyeret 
kepala anak tersebut. 

Žg: Suci dari segala dosa, kata ini lebih fasih 
dari kata ög. 

: Bukan karena qisas yang wajib bagi 
anak tersebut. 

Jt jõjj: Hendak roboh, kata digunakan 
secara majaz untuk makna hampir, karena 
dinding tidak punya kehendak secara hakiki. 

0 Jl£_> ^d-\ jl*: Berisyarat dengan tangan. 

i ji£j ^ S\Ä 'i*: Kata jtji disandarkan kepada 
o&Jt, ini namanya menyandarkan mashdar 
kepada zharf sebagai perluasan pemakaian 
kata. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam 
Syarh Muslim ; kisah ini mengandung 
penjelasan sebuah asas besar di antara 
asas-asas Islam, yaitu kewajiban menerima 
apapun yang disampaikan syariat meski 
hikmah sebagian di antaranya tidak diketahui 
akal dan tidak difahami kebanyakan orang, 
atau mungkin tidak difahami semua orang. 


967 





BAB 46 

KEUTAMAAN SHAHABAT 


KEUTAMAAN ABU BAKAR 


HADITS KE-1540 

> I •« t.a* + J*. i f „ • * f J • ^ 

cJlÄ :J15 t-Ufr 4JÜl jšssu &\ 

** *5» 

51 jJ «jVžii «ij *5 © Ai ^lu 

** 

« 2 & U :jlÜ UJ^S' a^SjS cJ. jfiS jLaj^I 

jili ^tö ulffhtfl JSLäi V T(_j 

(p^JLialj f 


Abu Bakar ses berkata, "Aku berkata kepada 
Nabijjj§saat berada di dalam gua, 'Seandainya 
salah seorang dari mereka (orang-orang 
kafir) melihat ke arah bawah kedua kakinya 
pasti ia melihat kita.' Maka beliau berkata, 
'Apa dugaanmu, wahai Abu Bakar, pada dua 
orang dan Allah sebagai yang ketiga?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahobat Nabi jg' (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji orang-rang Muhajirin dan keutamaan 
mereka (2)) 


>*•> • ? tl., tjS* i , T, S? ,* !. 

OjJ 4JJl IjUfr :JuJ ij UJ l 

li (»juc- li 5iJj «iii li Cjill 5>j 

&&\j iL;\Tu 2& ai: jvlj «>4 jtf Sä* 

" » 

jAi& Ijjb j| jüj aJ L*?wJ 

fLj ÄI 4i)t jpj 

. 

u CWJ J» 0 * <Ml 

õiö &gu aiijjj: jjli jij 

ji >=4Je' b% «jSÄiii > fLj ^ äi 
:fbj Äi 4&I jpj jvlj Aj Clftl 

J=* d 4^5 i Üi 1 ^ 1 <5*1 i? 5i 

>u d ojis j5{ ^ && 

6> •»»'’ 

5l| *)/ äL>- 5/1 

« * i 

4*' 

ujU lo :jLalS/l tyJU» »_jbS" 

(i. Vi E. t i (J| ^ l ..j eit 4^)1 


HADITS KE-1541 


<•' ti.t . ^ ? *411 ^ r J • ^ 

4AJl Cs£j ()l —NotN 


Jp jUf «jjiij 4 šji ji 4»' Ji^j 5* 


Abu Sa'id Al-Khudri s® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah duduk di atas mimbar laiu 
bersabda, "Sesungguhnya ada seorang 
hamba yang Allah telah menawarkan 
kepadanya untuk memilih antara dunia dan 
apa yang ada di sisi-Nya, laiu hamba tersebut 


969 



memilih apa yang ada di sisi Allah." Maka 
tiba-tiba Abu Bakar menangis laiu berkata, 
"Kami tebus Anda dengan bapak-bapak dan 
ibu-ibu kami." 

Kami merasa kagum kepadanya. Orang- 
orang berkata, "Perhatikanlah orang tua ini. 
Rasulullah mengabarkan tentang seorang 
hamba yang Allah tawarkan kepadanya 
perhiasan dunia dan apa yang ada di sisi- 
Nya, laiu ia berkata, 'Kami tebus Anda 
dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami.'" 
Ternyata hamba yang disuruh memilih itu 
adalah Rasulullah. Dan Abu Bakar adalah 
orang yang paling memahami tentang beliau. 

Kemudian Rasulullah bersabda, 

"Sesungguhnya manusia yang paling 
tepercaya di hadapanku dalam persahabatan 
dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya 
aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, 
tentulah aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi, 
yang ada adalah persaudaraan dalam Islam. 
Tidak tersisa khaukhah (pintu kecil) di masjid 
kecuali khaukhah Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "“Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar"' (63), Bab: Hijrah Nabi dan 
para sahabanya ke Madinah (45)) 

.Penjelasan. 

dül j* : Maksud bunga dunia adalah 
kenikmatan, harta benda, dan batasan- 
batasan dunia, Nabi menyamakan semua 
ini dengan bunga dunia. 

Vj? [3 ^6 jj-tH (jt õ! • Ulama 

menjelaskan, makna sabda ini; orang yang 
paling murah hati kepada kami dalam hai 
nyawa dan harta adalah Abu Bakar. Ini 
bukan menyebut-nyebut kebaikan yang 
pernah dilakukan, karena perbuatan seperti 
ini menggugurkan pahala amal, di samping 
karena jasa sebenamya adalah miliki Allah 
dan Rasul-Nya untuk menerima amalan 
tersebut dan juga amalan lain. 


iii : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
makna asli khullah adalah memerlukan dan 
fokus pada sesuatu, untuk itu khalilullah 
artinya fokus kepada-Nya. Pendapat lain 
menyatakan; khullah artinya keistimewaan, 
Ibrahim disebut khalil karena ia menolong 
dan memusuhi karena Allah, kedekatan Allah 
dengan Ibrahim adalah membelanya dan 
menjadikannya sebagai imam bagi generasi 
setelahnya. Makna hadits; rasa cinta kepada 
Allah tidak menyisakan tempat di hatinya 
untuk selain Allah. 

5 ü&t y : Khaukhah adalah 
pintu kecil di antara dua rumah dan 
semacamnya, mereka biasa membuka pintu- 
pintu mengarah ke masjid, Rasulullah s $5 
kemudian memerintahkan untuk menutup 
semua pintu selain pintu Abu Bakar, sebagai 
bentuk penghormatan baginya, juga untuk 
mengingatkan bahwa Abu Bakar adalah 
khalifah sepeninggal beliau. 


HADITS KE-1542 

ji, , ^ i- r \\ • • " * 0 " . . - 

4JJl 

: j\S OÜl CSA l & :clil ^5*1)1 

p :cJi : j\l Jl> r}\ ^ :ciil 

0*9 oUaä-l Oi j*** 


aAc Aili ^0 ,^ill JSLiai "W : j 1) 

(^Ll> cA ji aIjI ut o 


Amru bin Al-Ash m berkata, "Nabi ^ telah 
mengutusku untuk memimpin pasukan Dzatus 
Salasil. Seusai menjalankan tugas, aku 
datang kepada Nabi seraya bertanya, 
'Siapakah orang yang paling engkau cintai?' 
Beliau menjawab, Aisyah.' Aku tanya lagi, 


970 






'Dari kaum laki-laki?' 'Ayah Aisyah/ jawab 
beliau. 'Kemudian siapa?' tanya saya. Beliau 
menjawab, 'Kemudian Ümar bin Khatthab.' 
Setelah itu, beliau menyebut beberapa orang 
lainnya ." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi žg" (62), Bab: Sabda Nabi gjj: 
"seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 


—.- - - Penjelasan.. 

olS : Sumber air milik Bani Judzam di 
bilangan Syam. Perang Dzatus Salasil terjadi 
pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriyah. 
Saat Amr bin Ash ditunjuk RasuluIIah jg 
sebagai panglima pasukan dalam peperangan 
yang di sana ada Abu Bakar dan Ümar, ia 
merasa lebih dikedepankan RasuluIIah jg, 
sehingga ia bertanya kepada beliau, "Siapa 
orang yang paling engkau cintai?’ ‘Aisyah,’ 
jawab beliau. ‘Dari kalangan lelaki?’ tanyaku 
(Amr bin Ash). ‘Ayahnya,’ jawab beliau. 
‘Laiu siapa?’ tanyaku. ‘Laiu Ümar bin Al- 
Khaththab’,” jawab beliau. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim; hadits 
ini secara tegas menunjukkan besamya 
keutamaan-keutamaan Abu Bakar, Ümar, 
dan Aisyah. Hadits ini merupakan dalil bagi 
ahlussunnah dalam melebihkan Abu Bakar 
setelah itu Ümar di atas seluruh sahabat 


HADITS KE-1543 


Cõl: JÜ pÄ* # 

jl pLj ÄI ^i\ l\y\ 
: jjÜ 0Š % 1 j3j 6^. 51 coljl :XjVä 


1 Imam Nawawi berkata dalam Syarb Muslim, 'Ini 
merupakan pemyataan yang jelas mengenai betapa 
utamanya Abu Bakar, Ümar, dan Aisyah. Serta dalil ahtus 
sunah bahwa Abu Bakar kemudian Ümar lebih utama dari 
seluruh shahabat." 


* 

S* 

( I JäXa cu, 5"jl aü! |^iJl Jy o i|Ju^ 





Jubair bin Muth'im berkata, "Ada seorang 
wanita datang menemui Nabi jg laiu beliau 
memerintahkan wanita itu agar kembali di lain 
waktu. Laiu wanita itu bertanya, "Seandainya 
aku datang nanti tapi tidak menemukan 
baginda?" Wanita itu sepertinya mengatakan, 
"(Bila Baginda sudah wafat)". Maka beliau 
bersabda, "Jika kamu tidak menemukan aku 
lagi maka temuilah Abu Bakar." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi žg" (62), Bab: Sabda Nabi $ 5 ; 
"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 


HADITS KE-1544 

:JU *4JL& 4J M J $ C* i O*. -\0U 

ipSiJ aJL& &\ 

tjAi U* :JUs gjfbJl Jp J*3l pJ 

UjI Sli^i (ü UI :cJ\Ü il 

õjjü 4JÜl :jAili)l jüi ULlU- 

^ ,W Jj» : jlÜ fe* 

4ol)i iJ£ ij £ Ji-j uiiy pi Ui uj 
iilini $Š j* ife UJiü 

• "• - 1 : -*; • 1 .i- > S5«i A >• 

IgjJutuuol rtJLte :c r oJü\ Al JU3 t<Uo 

:^UJI JlÜ I 4 I #|j Sl pjj pji I 4 I 

uf iii jj» :jü jŽS £4 4 S 11 

puiUj^3>j/5 


971 






(t)L»JI <-»L Ot :»LwS[l 1 ' :<£ 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah jg§ 
melaksanakanshalat Subuh. Setelah itu, beliau 
menghadap kepada jamaah laiu bersabda, 
'Ada orang yang sedang menggiring sapi 
betina. Ketika ia menungganginya dan ia 
memukul sapinya, sapi itu berbicara, 'Aku 
diciptakan bukan untuk dipukuli seperti ini, tapi 
aku diciptakan untuk pertanian (membajak 
tanah))' Laiu orang-orang berkata, 'Mahasuci 
Allah, sapi dapat berbicaral' 

Beliau bersabda, 'Aku beriman terhadap 
kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan 
Ümar.' Saat itu keduanya tidak hadir 
di sana. Dan ada pula seseorang yang 
sedang menggembala kambingnya tiba- 
tiba diserang serigala dan diambilnya satu 
ekor, maka ia mengejar serigala itu sehingga 
dapat mengambil kambing itu kembali. 
Mendadak, serigala itu berkata, 'Kini kamu 
merasa dapat menjaganya dariku, tapi siapa 
yang menjaganya dariku pada saat nanti 
bila tidak ada yang menjaganya selain aku?' 
Laiu orang-orang berkata, 'Mahasuci Allah, 
serigala dapat berbicaral' Beliau bersabda, 
'Aku beriman terhadap kejadian itu, begitu 
juga Abu Bakar dan Ümar.' Saat itu keduanya 
tidak hadir di sana." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


KEUTAMAAN ÜMAR m 

HADITS KE-1545 


\jS.\ SJjJ- U : jJj ^ jp pjl .fjp IjÜ 
4AJI 

£ ÄI j? yk il 

ÄI ^ll gd Tjg dJ5" Jj C-Lij 

>'*' • - A .A > i' A'* •T- 

t jtS-j ji\j UI 4Jl£> 

A- >'*' i ' A i i' 

j»\j ui ui 

& M 

* 

kAc. Jil ^*0 ,joJI V A>^.i) 

( | ^i> (jt £{ jjt£- cJLl* i—Aj "I :^JL^ 


Ali m meriwayatkan dari Ibnu Abbas sa 
yang berkata, "Setelah (jenazah) Ümar e& 
diletakkan di atas tempat tidurnya, orang- 
orang datang berkumpul laiu mendoakan dan 
menshalatinya sebelum diusung jenazahnya. 
Tiba-tiba seseorang mengejutkanku dengan 
memegang bahuku dari belakang. Ternyata 
ia adalah Ali bin Abu Thalib. Kemudian ia 
memohonkan rahmat bagi Ümar dan berkata, 
'Engkau tiada meninggalkan seorang pun 
dengan amalnya yang lebih aku cintai 
darimu, sampai aku bertemu dengan Allah. 
Demi Allah, sungguh aku yakin sekali bahwa 
Allah akan menjadikan kamu bersama kedua 
sahabatmu (Nabi dan Abu Bakar)) Sebab, 
aku sering mendengar Nabi bersabda, 
'Aku pernah pergi bersama Abu Bakar dan 
Ümar, aku masuk bersama Abu Bakar dan 
Ümar, dan aku keluar bersama Abu Bakar 
dan Ümar.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Ümar bin Al Khatthab Abu Hafsh (6)) 


++ %0 } 0 J i 0 0 ^ I ** 

t&j**’ ujfW* df ~' #t# 

• f * i£ti „ 


--Penjelasan —.-. 

JLlill ijcŠSl : Orang-orang mengelilinginya dari 
segala sisi. 


972 





pl : la tidak membuatku takut dan õjjl Ui: Apa yang engkau ta’birkan. 

terke J‘ ut : maf ui kata kerja djjl. 


HADITS KE-1546 


HAD1TS KE-1547 


- *" 0 ■* «.*, ** 

^yuliJl Co|3 jtjU UI liü :jÜuüj 4JJI ^0 4jjl 

S ii, ?>i. »T -, 

xLj W lj!< ljA«i t*fc 

u»liil jj «jt eUi öj* & 

q < 3 $ cjjf ui :iji\l .£g JuJ «fcj 

#5)1 :Jvl 4A)1 

Otw^ll JaI J-aLäj l~>lj \0 t : j <b-^>l) 

(JLc.Sll j 


Abu Said Al-Khudri m berkata, Rasulullah gg 
bersabda, "Ketika tidur, aku bermimpi melihat 
orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka 
mengenakan baju. Di antaranya ada yang 
sampai pada buah dada dan ada yang kurang 
dari itu. Dihadapkan pula kepadaku Ilmar 
bin Khatthab dan ia mengenakan baju dan 
menyeretnya. Para shahabat bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, menurutmu apa maksud semua 
itu? 1 Beliau menjawab, 'Ad-Din (agama))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "/man" (2), Bab: 
Keutamaan ahli Iman dalam amal (15)) 

-Penjelasan- 

: Mereka muncul di hadapanku. 

Ja!ž : JamakjSilJ. 

&J}\ : Jamak bisa digunakan untuk 
mudzakkar maupun muannats, untuk lelaki 
dan juga wanita. 

ilUS 6jS li Ul>j : Tidak mencapai dada karena 
pakaiannya pendek. 


4JJI jj-jij :Jll jUfr jjI iio.x> -\otY 

C*Jl f;U UI Uaj :J\I «jJuüj 4jUl ^0 

tk &n S k fr & & 

4& oižii c 4 jüi ;3 «ijüii 

jJuii: jil jjin jjijqiäjfuj 

(jJbJl J~ai vjU tt tjJmJI vjbS” T*: j 


Ibnu Ümar ese berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Ketika tidur, aku 
bermimpi diberi segelas susu laiu aku 
meminumnya hingga aku melihat tanda- 
tanda kepuasan dari kuku-kukuku. Kemudian 
aku berikan sisanya kepada shahabatku 
yang mulia Ümar bin Khatthab m' Orang- 
orang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
takwilnya itu? Beliau menjawab, 'Ilmu.'" 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Keutamaan 
ilmu (22)) 

-Penjelasan--- 

^ Ji : Dengan hamzah dikasrah pada (oD 
setelah (ji) ibtida'iyah (permulaan kalimat), 
atau difathah dengan menganggapnya 
beri'rab jar (sebagai mudhafilahi). 

p : Susu yang tersisa yang aku 
minum. Imam An-Nawawi menjelaskan; 
adapun susu ditafsirkan sebagai ilmu karena 
keduanya banyak manfaatnya, dan keduanya 
menjadi sebab kebaikan, karena susu adalah 

2 Imam Nawawi berkata, "Susu ditafsirkan dengan ilmu, 
karena keduanya sama-sama memiliki banyak manfaat 
Keduanya sama-sama baik. Susu adalah nutrisi yang baik 
bagi pertumbuhan tubuh bayi, dan ilmu adalah sarana 
mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.' 


973 









makanan untuk anak-anak, sebab kebaikan 
mereka, gizi bagi badan setelah itu, sementara 
ilmu adalah sebab kebaikan akhirat dan 
dunia. 


HADITS KE-1548 

:JVl «iii ÄI -J\ ilai -NetA 

ui : jji> tjdij Aili Äi j-* *^1 cJui 
i?j£ i* ^ slui ^1 iaÜi £3 Äi ;\i 

' jT j .^5 ,, <?• ^ r • , •' 0 ? 

i *-4suo <0 jäu AU j tuvg Afry Jj ^UjO jt 

jf fii «oiisii iaüS <\ 5 £ cJ&£li £3 

6 > ji iž Ui OS^ & ^ 

* 

4A)1 ljItvaI JjIä) IhjIiS' V ! J 

(^a^ 1 CaIS " j! .'pjL«| 4 a 1p «liit ^11 Jjl LjL 0 !|Ju«| 


Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Nabi ^ bersabda, 'Ketika sedang tidur, 
aku bermimpi melihat diriku ada di samping 
sebuah sumur yang memiliki timba, laiu 
aku mengambil air dengan timba itu sesuai 
kehendak Allah. Kemudian timba itu diambil 
oleh Ibnu Abu Quhafah (Abu Bakar es), laiu 
ia menimba sebanyak satu atau dua timba 
air dan pada tarikannya itu ada kelemahan, 
tapi Allah telah mengampuni kelemahannya 
itu. Kemudian timba itu menjadi besar laiu 
diambil oleh Ibnu Khatthab (Ümar $&)) Aku 
belum pernah melihat seorang pemimpin 
yang dapat menimba seperti Ümar sehingga 
orang-orang merasa puas." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Sabda Nabi 3g; 


"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 

(5)) 


.- • Penjelasan-- 

4415: Sumur yang tanahnya terbalik di arah 
Thai. 

iuU\i,Ul£L. : Aku menimba air dari sumur 

itu. 

jjall : Bisa digunakan untuk mudzakkar 
ataupun muannats, 

: Timba yang terisi penuh. 

: Berubah dari kecil menjadi besar. 
4*4^': Timba besar. 

tJLs -: Seorang pemimpin besar dan kuat, 

f$\ 4 lartinya orang ini adalah 
pemimpin, pembesar, dan orang kuat di 
antara kaumnya. Pendapat lain mengatakan, 
makna asli ‘abqar adalah wilayah yang dihuni 
bangsa jin menurut kata mereka, hingga 
setiap kali mereka melihat sesuatu yang luar 
biasa dan aneh yang sulit dilakukan atau 
melihat sesuatu yang terasa besar di dalam 
jiwa, mereka nisbatkan kepada kawasan ini. 
Selanjutnya kata ini mengalami perluasan 
makna, laiu digunakan untuk pemimpin, 
pembesar, dan orang kuat. Inilah makna 
yang dimaksudkan dalam hadits ini. 

JUill Ji : Yaitu mereka memberi 
unta mereka minum setelah itu mereka 
tempatkan di ‘athan; tempat menderum unta 
setelah minum untuk istirahat. Imam An- 
Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim ; 
ulama menjelaskan, mimpi ini merupakan 
perumpamaan jelas segala peristiwa yang 
dihadapi Abu Bakar dan Ümar di masalah 
khilafah mereka, perjalanan mereka berdua 
yang baik, jejak-jejak mereka berdua yang 
nampak dengan jelas, dan manfaat yang 
didapatkan banyak orang dari keduanya. 
Semua ini bersumber dari Nabi 2 g, berkah 
beliau, dan jejak-jejak pendampingan 
yang beliau berikan, karena beliau adalah 


974 






pemegang urusan agama, beliau tunaikan 
agama dengan sempuma, mengokohkan 
kaidah-kaidah Islam, mempermudah segala 
urusan Islam, menjelaskan segala asas dan 
cabangan Islam, hingga manusia masuk 
ke dalam agama Allah secara berbondong- 
bondong, kemudian Allah menurunkan, 
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai 
Islam itu jadi agama bagimu.” (Al-Mä'idah: 
3) Setelah itu Rasulullah jg wafat, laiu 
digantikan Abu Bakar raa. selama dua tahun 
dan beberapa bulan. Inilah yang dimaksud 
dari sabda Nabi sü, “Satu atau dua timba,” 
keraguan ini bersumber dari perawi, dan 
yang dimaksud adalah dua timba. Di masa 
khilafah Abu Bakar, terjadi peperangan 
menumpas orang-orang murtad, menghabisi 
mereka semua, dan Islam kian meluas, 
setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, laiu 
digantikan Ümar m. Di masa Ümar m, 
Islam kian meluas, dan hukum-hukum Islam 
kokoh di masanya. Situasi ini belum pernah 
terjadi sebelumnya. Sumur dalam mimpi 
Nabi jgjj diartikan sebagai kekuasaan kaum 
muslimin karena di dalam sumur terdapat air 
yang memberikan kehidupan dan kebaikan 
bagi mereka. Pemimpin kaum muslimin 
diumpamakan seperti orang yang mengambil 
air untuk mereka. Memberi minum diartikan 
sebagai mengurus segala kepentingan dan 
urusan mereka. Terkait sabda Nabi ^jg Nabi 
Ijg tentang Abu Bakar, "Tarikannya lemah,” 
ini tidak merendahkan keutamaan Abu 
Bakar, juga bukan menegaskan keutamaan 
Ümar atas Abu Bakar, tapi semata sebagai 
pemberitahuan masa khilafah keduanya, 
kaum muslimin mendapatkan banyak 
manfaat pada masa kekuasaan Ümar karena 
berlangsung lama, Islam dan wilayah 
territorial Islam meluas, harta benda, 
rampasan perang, dan berbagai macam 
penaklukan juga kian meluas, meramaikan 


berbagai kota, menata administrasi, dan 
lain sebagainya. Adapun sabda Nabi 
"Allah mengampuninya,” kata-kata Nabi 
ini tidak merendahkan Abu Bakar, juga 
bukan mengisyaratkan dosa, tapi semata 
sebagai kata-kata yang bisa digunakan kaum 
muslimin untuk memperkuat kata-kata, 
dan amat bagus kata-kata yang digunakan 
sebagai penguat ini. 


HADITS KE-1549 . 

. ^ J • ✓ flš . - jt } • ^ • jt 

tUjiP 4li\ ~\Ol*i 

3 Oo j! :J\i jüuiy 4AJl ^Jjl 51 

i Ä 4i\j ggjS jf CJl 

j\ fli «bji- oUajbl 7\s>- ju 

Ä! 

jj ^ ** 

uUwjI Jj Lai ioLS” : j 
( ( jaia- ijl <_äL* i_jL 1 


Abdullah bin Ümar m meriwayatkan bahwa 
Nabi sü bersabda, "Ketika sedang tidur, aku 
bermimpi melihat diriku menimba air di atas 
sumur. Kemudian disambung oleh Abu Bakar, 
laiu ia menimba satu atau dua timba air 
dan pada tarikannya terdapat kelemahan, 
tapi Allah telah mengampuninya. Kemudian 
datang Ümar bin Khatthab m dan tiba- 
tiba timba itu berubah menjadi besar. Aku 
belum pernah melihat seorang pemimpin 
yang dapat menimba seperti Ümar sehingga 
orang-orang merasa puas." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi $g" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Ümar bin Al Khatthab Abu Hafsh (6)) 


975 




..Penjelasan. 

s 'J=Z Jjü : Bakrah adalah unta bedna yang 
masih muda. Maksudnya adalah mengaitkan 
timba pada unta betina muda, timba yang 
digunakan untuk mengambil air. 

: menarik air dari sumur. 
õjUclU: yaitu timba beralih ke tangannya, 

iy t: Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama sepakat bahwa makna sabda ini adalah; 
belum pemah aku melihat seorang pemimpin 
yang melakukan seperti tindakannya. Makna 
asli adalah memotong. 

iSy <&\ i^lll artinya aku memotong sesuatu 

untuk perbaikan, fa’il kata ini adalah 
dan artinya aku memotong sesuatu 

untuk merusak. Orang Arab bilang; 

artinya aku membiarkannya melakukan 
sesuatu, laiu ia melakukannya dengan baik. 


HAD1TS KE-1550 


m dii <14^ -'••• 

jt dil ciio :JVl ifJuj Al 

Ulä :cJüü CijZxtä dii-l 

^ ^ ju il oSjS o\iii 
dii jji; G ji jtl ^ 
jfcf jf dil & G Jg di? 

(i<—Aj \*Y <_jUS" TY 


Jabir bin Abdullah m meriwayatkan dari 
Nabi yang bersabda, "Aku memasuki 
surga—atau—aku mendatangi surga, 
laiu aku melihat sebuah istana, maka aku 
pun bertanya, 'Untuk siapa ini?' Mereka 
menjawab, 'Untuk Ümar bin Khatthab m' 
Laiu aku ingin memasukinya, tapi aku teringat 
pada kecemburuanmu, maka aku tidak jadi 


masuk.' Ümar bin Khatthab berkata, 'Wahai 
Rasulullah, demi bapak, Anda, dan ibuku, 
wahai Nabi Allah, apakah kepada Anda aku 
harus cemburu?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Nikah " (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 


HADITS KE-1551 


GG :JV5 tilfr Üll S£)l dõji- -^oo^ 
:JV5 Lj <jJuj dlfr ÄI jG> <0)1 
jj Ü»js5 sfci iLG dil £ $G ui GG 
jdžjl & :cül.>5 ^ 

* 

fii jpj g j^i aUlfti: jvlj 

^ »Vj*. L» «-Aj A : t 3Ü-l »aj <_jkS" o\ 

i+jtj ?4-' 


i » • 


Abu Hurairah m berkata, "Ketika kami sedang 
bersama Rasulullah ^jj, beliau bersabda, 
'Ketika tidur, aku bermimpi diperlihatkan 
surga. Di dalamnya ada seorang wanita 
yang sedang berwudhu di sisi istana. Aku 
bertanya, 'Untuk siapakah istana itu.' Dia 
menjawab, 'Untuk Ümar bin Khatthab m / 
Maka aku teringat kecemburuannya, laiu 
aku pun berlalu.' Kemudian Ümar menangis 
seraya berkata,'Apakah patut aku cemburu 
kepadamu, wahai Rasulullah?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya 
surga adalah makhluk (8)) 


HADITS KE-1552 


: * 1 


* * -^00? 


:jü ijfüj ül 

«fLj dJd ÄI jG> dil 


976 






<4. ; .Jž rü j-ajd j* pL«i 6<^j 

j • «■» 

5 j^; p jio äi ld> 
<jdij iii ji <ii ü 5 jts 6 uJ.t 

Jüi duju jdij iii äi ji -ii jjijj 
:jü iil j^y UilLiilt aü? 
Q&yo £au**» llls (JXLt ^9 (J^Ul jSjä 
<011 4£j lS cJU JV5 6 &il jjj£l 
c *4 ögi* $ Jtf p ss il jd cil' 

j&*5 *3* Äi cp Ä» ,&S S5 Vj 

&>&\$y>y& ^ f" : cM 

* 3 * äi <p 4 »' &-j jü fiij * 3 * äi 
ii iusJji <2&J ü ojZ &J6 ä&j :jjuj 
ay^iioeiii^JJišü^ 

l_ y-->A j} tÄ*0 »Ju <jbS" Ajyi-1) 

(»^r»y 


Sa'ad bin Abi Waqash m berkata, "Ümar 
m meminta izin menemui Rasulullah %, 
ketika ada wanita-wanita Quraisy sedang 
berbincang bersama beliau dan berbicara 
lama hingga suara mereka terdengar dengan 
keras. Ketika Ümar terdengar meminta izin, 
para wanita itu bergegas pergi ke balik tabir. 
Rasulullah pun mengizinkan Ümar masuk dan 
tertawa. Ümar berkata, "Semoga Allah selalu 
membuat baginda tertawa (bahagia), wahai 
Rasulullah." 

Beliau bersabda, "Aku heran kepada para 
wanita yang tädi bersamaku. Ketika mereka 
mendengar suaramu, mereka bergegas 
pergi ke balik tabir." Ümar berkata, "Andalah 
wahai Rasulullah, yang seharusnya lebih 
patut untuk disegani." Selanjutnya Ümar 
berkata, "Wahai para wanita yang menjadi 


musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa 
kalian segan (takut) kepadaku dan tidak 
segan kepada Rasulullah ^7" Para wanita itu 
menjawab, "Ya, karena kamu lebih galak dan 
keras dibanding Rasulullah %&." Kemudian 
Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, tidak ada satu setan 
pun yang berjumpa denganmu di jalan 
melainkan ia akan mencari jalan lain yang 
tidak kamu lalui." 5 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat dan bala tentaranya (11)) 

-Penjelasan- 

aj^ŠLLSj : Mereka meminta Nabi jjg lebih 
banyak memberikan penjelasan dan 
jawaban terkait kebutuhan dan pertanyaan- 
pertanyaan mereka. 

oj■&>: Mereka bersegera berlindung di 
balik tirai (hijab). 

SL iiil S£J>\ : Maksudnya semoga engkau 
selalu gembira. 

JLiii! cil: Kedua kata ini maknanya sama, 
artinya akhlak keras dan watak kasar. Ulama 
menjelaskan, pola kata afalu di sini bukan 
untuk perbandingan, tapi maknanya adalah 
.£» dan Ml . Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
bisa juga diartikan sebagai perbandingan, 
namun sifat keras dan kasar Nabi jSg semata 
untuk orang-orang kafir dan munafik, seperti 
yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, 
"Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan 
bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka ialah jahannam. Dan itu adalah 
tempat kembali yang seburuk-buruknya." 
(At-Taubah: 73). 

: Jalan lebar, juga digunakan untuk jalan 
di antara dua gunung. Hadits ini diartikan 


3 Hadits ini secara dzahir menerangkan bahwa, setan akan 
lari terbirit-birit bila melihat Ümar melalui sebuah jalan, ia 
tidak jadi lewat jalan itu dan lebih memilih melewati jalan 
lain karena khawatir akan dihajar oleh Ümar. 


977 





secara tekstual; ketika setan melihat Ümar 
berlalu di suatu jalan, setan lari karena 
takut kepada Ümar dan menjauhi jalan itu, 
setan melalui jalan lain karena sangat takut 
pada kekuatan Ümar, jangan-jangan Ümar 
melakukan sesuatu padanya. 


HAD1TS KE-1553 


i , »*+ 5j£,ST •i.s » «. > • , 

t4jjl JUfr Ui :J\i tjjl -NOOT* 

jj? äi Jl 4Jdl ole- jj äi juft Üjl Xl>- 

jk=4 ddš ddl õfifui d* äi 

pill dc- (^1 Üll ju sUatC-Ü tobi 4*3 

p flil spii cfLj dl ÄI p iil jpj 

: JlÜ jibj dl ÄI p äi ojLUU 

P $ <aŽ3 ai? ^ & p 4531 j^3 u; 

dl rfllj dl äi p 4531 jjlj JÜ3 di 

^^5 S jl $yü&\) jül äi 

jp õid- il 

p äi di pl :jvl j|& 4 j 1 :jvl 
oi? jp ps Sj) äi jjiU tjdij di äi 
(jj^ Jp Slj id oU 

<_Aj \r 

(pA j j Uj,' ,) jl 


Ibnu Ümar m berkata, "Ketika Abdullah 
bin Ubay meninggal, anaknya Abdullah 
bin Abdullah datang menemui Nabi 
laiu berkata, 'Wahai Rasulullah, berikanlah 
kepadaku bajumu untuk kugunakan 
mengafani (ayahku) dan shalatlah untuknya 
serta mohonkanlah ampunan baginya.' 
Ma ka Nabi j§g memberikan bajunya 


kepadanya. Kemudian ia meminta Nabi 
untuk menshalatinya. Ketika beliau hendak 
menshalatkannya, tiba-tiba Ümar bin 
Khatthab ses datang menarik baju beliau 
seraya berkata, 'Bukankah Allah telah 
melarang Anda untuk menshalatkan orang 
munafik?' Maka beliau bersabda, 'Allah telah 
memberiku pilihan.' Beliau laiu membaea 
ayat (yang artinya): 

"Kannu mohonkan ampun untuk mereka 
atau kamu tidak mohonkan ampun untuk 
mereka (sama saja bagi mereka)) Sekalipun 
kamu memohonkan ampun untuk mereka 
sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni mereka" (At-Taubah: 80)) 

Dan aku akan menambahkan lebih dari 70 
kali. 

Ibnu Ümar berkata, "Ümar berkata, Tapi ia 
orang munafik."' 

Maka beliau menshalatkannya, laiu turunlah 
ayat (yang artinya): 

"3anganlah kamu shalatkan seorang pun 
yang mati dari mereka selamanya dan 
janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." 
(At-Taubah: 84) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: 
Bara'ah (9), Bab: "Memintakan ampun bagi 
mereka atau tidak memintakan ampun bagi 
mereka" (12)) 


-Penjelasan- 

'.UÜ& : Maksudnya Nabi M memberikan 
pakaian beliau kepada Abdullah untuk 
digunakan sebagai kafan ayahnya (Abdullah 
bin Ubai). Salah satu sumber menyebutkan; 
Abdullah bin Ubai si munafik itu memberi 
pakaian kepada Abbas saat perang Badar 
ketika Abbas meminta dengan mendesak 
kepadanya, laiu Nabi jü membalas kebaikan 
Abdullah bin Ubai ini agar orang-orang 
munafik tidak merasa punya jasa. 


978 







KEUTAMAAN UTSMAN BIN AFFAN 

HADITS K.E-1554 

> •A' ii~ i . „ ' * > x 

CU5 :JV3 «4JL& «Uil (j?j y>y> ^l -\ool 

*• "i* 

Qll xcv p Ja|Ü- 3 (jJu/j aJlc- <Ull £gill 

4JUl 3^0 jlJia t^CUluill £li«3 «4*jpJl 

liia «id cJõla diu *(fy § £wl :jdij ^ 
Äi p ^J1 jll li SjJ*5 *>J y\ 

JUi Ja-J £1»- ju «Uil juä 3 «j*Juy 

dib žpSj ä ££al rjd^J ÄI p ^Ul 

* tf. ( ■f.s ->i,^: > ,* ,r,? jt -» • —:< 

£gi31 Jla w 4jjj^la j»s> jA liia « 4 } c^vüls 
P j 0i£ll ^5 ÄI ju»J «jilj 4Ü ÄI p 
liia wJ cSji; jp i!ib JpSj Ü £al: J jüa 
Äi p ÄI jpj jla IL išpta iUift 

jUlLÄ ÄI: jll «ÄI ju^I jdij 

A-ic «lil ujUws! JJLbi i—>b5" V 

( 1 _^ r aJI jj ai»- (^1 <—>Uai-\ £1 j*£. ujIj 1 


Abu Musa m berkata, "Aku pernah bersama 
Rasulullah žg di sebuah kebun di Madinah, 
tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta 
izin dibukakan pintu, maka Nabi jg bersabda, 
'Bukakanlah dan sampaikan kabar gembira 
kepadanya dengan surga.' Maka aku 
membukakan pintu, ternyata laki-laki itu 
adalah Abu Bakar. Laiu aku sampaikan kabar 
gembira sebagaimana yang dipesankan 
Nabi £g. Abu Bakar bersyukur dengan memuji 
Allah. Kemudian datang lagi seorang laki- 
laki meminta dibukakan pintu, maka Nabi jg 
bersabda, 'Bukakanlah dan sampaikan kabar 
gembira kepadanya dengan surga.' Maka 
aku membukakan pintu dan ternyata laki-laki 
itu adalah Ümar laiu aku sampaikan kabar 


gembira sebagaimana yang dipesankan 
Nabi ^§. Ümar bersyukur dengan memuji 
Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki 
meminta dibukakan pintu, laiu beliau berkata 
kepadaku, 'Bukakanlah dan sampaikan 
kabar gembira kepadanya dengan surga, 
atas berbagai ujian yang menimpanya.' 
Ternyata laki-laki itu adalah Utsman, laiu 
aku beri kabar gembira sebagaimana yang 
dipesankan Rasulullah jg. Utsman bersyukur 
dengan memuji Allah laiu berkata, 'Hanya 
Allah tempot memohon pertolongan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sJR" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Ümar bin Al Khatthab Abu Hafsh Al 
Quraisy (6)) 


-Penjelasan... 

CiMeLf "jt JSjU- : Salah satu perkebunan 
Madinah. 


HADITS KE-1555 


* ..-\ooo 


a tis st «i>&i üt 

*** “ «* ™#* 

ÄI p ÄI jpj pjiV 

£li«3 :jla «lõi (Äij 

*fLj Äi p 

JUI p 14* *>jj 

««uÜl -Ut c 4 *iisa { j^j 1 ju pa <uft 

«Uil p AÜ\ ^ «JJj?- y 4jbj 

.“T. *f *1, j • f 5 >*'*’,* + \ + + *7 ^ 

jA Oid (w?p3 

p i-iiij «4la JiijSj Jj p pif 

jÜlüp^Sj4ali 
gpj 6g JS/fil cJJj oÜl Hc. cJjy 


979 






j&ii jiij * 3 * äi äi 

i / .*? -r.s? ,-r- • - *\*< -, 

j£su JjI :JU9 \jüb :CJLÄ9 tööl ^9JLd 

Äi jjij C :cjuj C^iS «ilÄy £ :cIiS 
#4 i>i3j ä ja : jvs iü 

1 *" 1-2*1 i - il > |2 5- >!-!?? 

‘Jšol a OJi3 CJuSld 

jiis aji* jjbj äü Äi ji jiii 
Äi ji Ä> 4*5 <& i* Jä*S .>J jjf 

vV' Ä~-J Äi* 

j* Jišj ^Lj *5* äi ji £äi £* 

i * ■ { > z - ; •-, * • T - -r j * - ^ si • £, » 

C%|^) iUj tiMwwti Coi>j |&J 4a3Uii 

S<.^Äi^ij»žjiS (Ä kig 

6ui üj 4 Suij iii! aj oi; cüf ij) 
:cJüb oUaä-l : JUl Ijjb ^a :cJuäi 

äi J-i äi c)j-^3 Jj jp 

<• j-i i<; *\t< •T- * .?-t •?- 

lJJ&> :C*Xa 3 C *J u J aJuuj 

£äu *>*3j tf ji : i ju! oižii 
ÄI Ji ÄI jpj 3 >Sj «ji-il :cjil .iii 
ÄI jji; £ o^i Ji.il #u jiij 
Jsj ^uõ j* «JSJi & .jij Äi* Äi 

•'ti J !t { » • T - • j • -si Jt,. i 

2>! 0j :C ~^ J CwLAäS <^X>J |«j jül 

6ÜI Jjg Suli J# * oi' te o5lL äi 
:djJi õlle £ iuü :jül & £S :diil 
*3^ äi ji äi jpLj ji i%l oiiij jp 
jp «JäAu žjiSj SJ J&l : jlä «AJ^IU 


iijisj cji-si : tf lüli <%š 

jp äib fllj ^äc- 4il 4AJl Jj-jj 


''T ^ ^ t «Il f ^ <i»f *''1^* M 

^yJlštÄ «p^a JL3 uÄJÜI Jpj3 viJLj^až 

UmImaII ^ JU**A Jli P>^1 Jjjl Jp <!LäI>j 

ližijU ^ri^il ^jlJ) 


*Jp 4il i ^iliJ jUu V ^>,>1) 

(üAJj- ll^w» _jJ jjLy *^ifr Jill ^vjl J y !_jL 0 IpLy 


Hadits Abu Musa Al-Asy'ari ees meriwayatkan 
. bahwa ia berwudhu di rumahnya laiu keluar 
dan berkata, "Aku akan mendampingi 
Rasulullah dan bersamanya sepanjang 
hari ini." Maka ia menuju masjid laiu bertanya 
tentang keberadaan Nabi Orang-orang 
menjawab, "Beliau keluar dan menuju ke 
arah sana." Maka aku keluar menelusuri jejak 
beliau mencari keberadaannya hingga aku 
lihat- beliau memasuki sebuah sumur Äris (di 
suatu ladang pusat kota Madinah)) Aku duduk 
di samping pintu yang terbuat dari pelepah 
kurma hingga Rasulullah menyelesaikan 
keperluannya kemudian berwudhu. 
Aku segera menghampiri beliau, ternyata 
beliau sedang duduk di atas sumur Äris 
tersebut dan berada di tengah-tengah tepi 
sumur itu. Beliau menyingkap kedua betisnya 
dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam 
sumur. Aku memberi salam kepada beliau 
laiu berpaling dan kembali duduk di samping 
pintu. Aku berkata, "Sungguh aku menjadi 
penjaga Rasulullah ^ pada hari ini." 

Kemudian Abu Bakar datang dan mengetuk 
pintu. Aku tanya, "Siapakah ini?" Dia 
menjawab, "Abu Bakar." Aku katakan, 
"Tunggu sebentar." Kemudian aku menemui 
Rasulullah laiu berkata, "Wahai Rasulullah, 
ada Abu Bakar minta izin masuk." Beliau 
bersabda, "Izinkan ia masuk dan sampaikan 
kabar gembira kepadanya dengan surga." 
Aku kembali laiu aku katakan kepada Abu 
Bakar, "Masuklah dan Rasulullah telah 
menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga." 


980 



Abu Bakar masuk laiu duduk di samping 
kanan Rasulullah |jg pada tepi sumur, 
kemudian menjulurkan kedua kakinya ke 
dalam sumur sebagaimana yang dilakukan 
Nabi dan mengangkat pakaiannya setinggi 
kedua betisnya. Kemudian aku kembali dan 
duduk. Aku telah meninggalkan saudaraku 
berwudhu dan menyusulku. Aku berkata, 
"Seandainya Allah menghendaki kebaikan 
bagi seseorang, - yakni saudaranya - pasti 
Allah memberinya " 

Tiba-tiba ada orang yang menggerak- 
gerakkan pintu, aku bertanya, "Siapakah ini?" 
Orang itumenjawab,"AkuUmarbinKhatthab." 
Aku berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian 
aku menemui Rasulullah dan memberi salam 
kepada beliau laiu aku katakan, "Wahai 
Rasulullah, ada Ümar bin Khatthab minta izin 
masuk." Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk 
dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga " Maka aku menemui Ümar laiu 
aku katakan, "Masuklah dan Rasulullah telah 
menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga." 

Ümar masuk laiu duduk di samping kiri 
Rasulullah pada tepi sumur, kemudian 
menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. 
Kemudian aku kembali dan duduk. Aku 
berkata, "Seandainya Allah menghendaki 
kebaikan bagi seseorang, pasti Allah 
memberinya." Tiba-tiba ada lagi orang yang 
menggerak-gerakkan pintu, aku bertanya, 
"Siapakah ini?" Orang itu menjawab, 
"Utsman bin Affan." Aku katakan, "Tunggu 
sebentar." Kemudian aku menemui Rasulullah 
laiu aku beritahukan hai itu kepada beliau, 
maka beliau bersabda, "Izinkan dia masuk 
dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga, atas berbagai cobaan yang 
menimpanya." Maka aku menemuinya 
laiu aku katakan kepadanya, "Masuklah 
dan Rasulullah telah menyampaikan kabar 
gembira kepadamu dengan surga, atas 


berbagai cobaan yang menimpamu." Utsman 
pun masuk, tapi ia mendapati tepi sumur telah 
penuh. Akhirnya, ia duduk di hadapan beliau 
dari sisi yang lain." 

Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Aku tafsirkan 
posisi duduk mereka bertiga sebagai posisi 
kuburan mereka." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jg" (62), Bab: Sabda Nabi 3 g: 
"Seandainya aku boleh mengambil kekasih" 
(5)) 

-Penjelasan- 

: Mengarah. 

: Kebun di dekat Quba. 

14 Ü : Tepi sumur atau batu-batu di sekitar 
sumur. 

U&SS: Mengutus keduanya. 

Jz: Pelan-pelanlah. 

kLA uyi? Jz: Musibah yang karenanya Utsman 
menjadi syahid dalam peristiwa pengepungan 
terhadap rumahnya karena gangguan 
dan pembunuhan yang dilakukan para 
pemberontak yang mengepung rumahnya. 

iiU-j: Di hadapannya. 

ližijl* : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maksudnya tiga jenazah dikubur di satu liang, 
sementara Utsman dikubur secara terpisah. 
Ini termasuk firasat yang benar. 


KEUTAMAAN ALI BIN ABI THALIB m 


HADITS KE-1556 


Jüuh -Noo^ 


4A11 jjl tj0\l 5 3J jj ** 

jl zJ- fLj ÄI 


4 Imam Nawawi berkata, 'Yakni, mereka bertiga (Nabi jg. 
Abu Bakar, dan Ümar) dikubur di satu tempat. Sementara, 
Utsman dikubur di tempat yang terpisah dari mereka. Oan 
ini firasat yang benar (aari Abu Musa Al-Asy'ari)." 


981 






Y : jü gllilg gCJdl & 4® 

< 

k 11 ■" # J • -* # « , *" J*» ^ *" A J *f 

*1 i>? Ojj^a <>? o>=m o' 

•- * r - •■» >ff 

<5*" # tre **' 

" J 

i/j JjJ Sj^t ujIi VA :(Ji}Ull ubT 11 !|3 lüjlnJI 4>j>l) 

(Sj—*J\ !j_>& 


Sa'ad bin Abi Waqash m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah ketika keluar ke perang 
Tabuk, beliau mengangkat Ali bin Abu Thalib 
menjadi pemimpin (di Madinah)) Maka Ali 
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tinggalkan aku bersama kaum wanita dan 
anak-anak?" Beliau menjawab, "Wahai Ali, 
apakah kannu tidak rela kedudukanmu di 
sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa? 
Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Tabuk adalah perang masa sulit (78)) 


.- ■ Penjelasan- 

&£ ciUdll: MenunjukAliuntukmenggantikan 
beliau mengurus Madinah. 

õ y~** 0' 'S°y ^ : Ketika 
Musa menunjuk Harun untuk menggantikan 
tugas mengurus Bani Israil ketika Musa 
pergi ke bukit Thur. Imam An-Nawawi 
menjelaskan dalam Syarh Muslim; Al-Qadhi 
Iyadh menuturkan, hadits ini menjadi salah 
satu pegangan kelompok Rafidhah, Syi'ah 
Imamiyah, dan seluruh sekte Syi'ah lainnya, 
mereka menyatakan bahwa yang seharusnya 
menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah 
Ali dan Rasulullah sudah mewasiatkan hai 
itu kepada Ali. Setelah itukelompok-kelompok 
ini b erbeda pendapat. Rafidhah mengkafirkan 
para sahabat karena mendahulukan selain 
Ali sebagai khalifah Rasulullah Yang lain 
menambahkan, kelompok ini mengkafirkan 
Ali karena tidak menuntut hak kata mereka. 
Mereka ini terlalu hina pendapatnya dan 


terlalu rusak akalnya untuk dibantah atau 
diajak berdebat. Hadits ini sama sekali tidak 
memberikan hujah bagi seorang pun di 
antara kelompok-kelompok ini. Hadits ini 
hanya menegaskan keutamaan Ali, sama 
sekali tidak menyinggung Ali lebih baik dari 
sahabat lain atau setara dengan Rasulullah 
Hadits ini juga tidak menunjukkan Ali sebagai 
khalifah sepeninggal Rasulullah |jg karena 
beliau menyampaikan kata-kata ini kepada 
Ali kala menunjuknya untuk menggantikan 
peran beliau mengurus Madinah ketika 
beliau pergi untuk perang Tabuk. Buktinya, 
Harun yang kedudukannya mirip seperti Ali, 
tidak menjadi khalifah Musa, bahkan Harun 
meninggal saat Musa masih hidup. Musa 
hanya menunjuk Harun untuk menggantikan 
tugas Musa mengurus Bani Israil ketika Musa 
pergi menemui Rabb pada waktu yang telah 
ditentukan untuk bermunajat kepada-Nya. 
Wallahu a’lam. 


HADITS KE-1557 


iA*& AAJl (gjbj Jjud -*\00V 

•# {£ 4# ^ jjäl ^ 

leilil &\ ££« Z$\ 

jä ^ $ m &3 

$ : jul J&> 

jü iil \jii aJLX ^ Jud (J:ji 

\£h \JJ^ :JÜJ Aj 

• '' ih • f" -t.s* 

ijijWU (Jjõ idXLkij Jt :JU3 

& 4isg* 44 & <{%j\ jl 

"Öli • * • #»**• 9 #»i #» • ■* 

£4 OÜ Ji> ^ Jij dl 


« / * • + * * 


982 






<0)1 *U.j v-jL Vt :j ijjlivJl <k»-^»-l) 

(^Ijf^lJljjL-jUp 


Sahal bin Sa'ad sük mendengar Nabi ž£š 
bersabda pada saat perang Khaibar, 
"Sungguh bendera perang ini akan aku 
berikan kepada seseorang yang Allah 
akan memenangkan peperangan ini lewat 
tangannya." Maka orang-orang berdiri sambil 
berharap diberi bendera. Keesokan harinya, 
setiap orang dari mereka berharap diberi 
bendera itu. Kemudian beliau bersabda, 
"Mana Ali?" Dijawab, "Kedua matanya 
sedang sakit." Maka beliau meminta untuk 
dipanggilkan. 

Setelah Ali datang, beliau meludahi kedua 
matanya kemudian sembuh, seakan-akan 
belum pemah terkena penyakit sedikit pun. 
Laiu beliau bersabda, "Kita perangi mereka 
hingga mereka menjadi seperti kita (muslim))" 
Beliau melanjutkan, "Tenanglah, sampai 
kamu memasuki tempat tinggal mereka laiu 
ajaklah mereka masuk Islam dan beritahukan 
kepada mereka tentang apa yang diwajibkan 
atas mereka. Demi Allah, bila ada satu orang 
saja yang mendapat petunjuk melalui dirimu 
maka itu lebih baik bagimu daripada unta- 
unta merah (yang paling bagus))" 

(HR. Bükhari, Kitab: “Jihacf' (56), Bab: Doa 
Nabi ;šš kepada Islam dan kenabian (120)) 

.Penjelasan. 

fcljll :Bendera. 

: Matanya sakit. 
liiLj : Pelan-pelanlah. 

P^JI ‘Jr : Unta-unta merah, harta orang Arab 
yang paling berharga, unta ini dijadikan 
perumpamaan untnk sesuatu yang paling 
berharga, dan tidak ada lagi harta yang lebih 
berharga melebihi unta merah. 




HADITS K.E-1558 
Aili ^1 aIJLw 

J* ^ji £ $ : j\l 

UI :Jü3 Xaj Aj 

üll jdij jSu && 

j^j jüi J\ äJuJJi id 

: j\l }\ sgw c&h :fLj &\ *bi 

44 :jü jl A&I £4 Iie 

U#J lill aJl& ajj! aSjI 

AAll Aili j^j 2jp lii 0 ^ 

AlEAill^IlcjdljA^ 

»i_jJ (j U ujU \f \ ujUS” *»^»-l) 

(pl^j ^1)1 


Salamah bin Akwa' m berkata, "Ali v& 
pernah tertinggal dari rombongan Nabi 
^ dalam peperangan Khaibar, karena 
ia menderita sakit mata. Ali berkata, 'Aku 
terlambat menyertai Rasulullah Žüš.' Setelah 
itu, ia berangkat sendiri menyusul beliau. 
Ketika malam hari yang keesokan paginya 
Khaibar ditaklukkan, Rasulullah bersabda, 
'Sungguh aku akan menyerahkan bendera 
perang ini,' atau beliau bersabda, 'Sungguh 
(bendera ini) besok pagi akan diambil oleh 
orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya,' 
atau beliau bersabda, 'Dia adalah orang 
yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah 
akan memberikan kemenangan melalui 
tangannya.' 

Kemudian ketika Ali datang dan kami tidak 
mengiranya, mereka berkata, 'Ini Ali.' Maka 
Rasulullah memberikan bendera itu kepadanya 


983 






kemudian Allah memenangkan peperangan 
Khaibar ini melalui tangannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: 
Penjelasan tentang bendera Nabi %% (121)) 

-Penjelasan- 

lS-\ lii : Hamzah pada (\5t) adalah 
hamzah istifham baik diperkirakan 
ataupun diucapkan, pertanyaan ini untuk 
mengingkari, seakan ia mengingkari dirinya 
sendid tidak ikut berperang. 

•jt$ U : Kami tidak mengharapkannya 
kedatangannya pada saat ini karena ia sedang 
sakit mata. 

iii fpj : Allah menaklukan Khaibar 
untuknya. 


HADITS KE-1559 


i, ' * .• + *• * 

4JJI Jj-*) p\>- :J13 Jju« i —\00n 

^ 4 * H <fLj & äi 

& $ :£nS õi' 

l fLj äi ai)l 

3 Ja 4jil Jj**j G :Jui Ja Jjjl 
jij «fLj aI* äi 4 &i I |\3 

® i—Ä ■'—* — t— 2 . • - •>{,- i-s- *s s v \ * 
uly aj U^lj sjiij hž.<> «jchäÄ® 

■ ■ i jfoj 


. f. i \. i-, 

(j*uJLI 


Sahl bin Sa'ad berkata, "Rasulullah ^ 
datang ke rumah Fathimah, tetapi beliau 


tidak mendapati Ali ada di rumah. Beliau 
laiu bertanya, 'Kemana putra pamanmu?' 
Fathimah menjawab, Ma marah kepadaku, 
laiu ia pergi dan tidak tidur siang di rumah.' 

Maka Rasulullah ^ menyuruh seseorang, 
'Carilah, di mana ia!' Beberapa saat 
kemudian, orang itu kembali dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, ia ada di masjid sedang 
tidur.' Maka Rasulullah mendatanginya. 
Ketika itu, Ali sedang berbaring sementara 
kain selendangnya jatuh di sisinya hingga 
ia terkena debu. Maka Rasulullah 
membersihkannya seraya bersabda, 'Wahai 
Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, 
bangunlah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf (8), Bab: Tidurnya 
seseorang di dalam masjid (58)) 

-Penjelasan--- 

jLMSS : Mengikuti pola kata mufa’alah yang 
digunakan untuk persekutuan di antara dua 
orang. 

Js p : Dari kata qailulah, yaitu tidur di 
tengah-tengah siang. 

ih jž.: Dari sisinya. Hadits ini menganjurkan 
untuk berlaku lembut pada orang marah dan 
memintanya tidak marah. 


KEUTAMAAN SA’AD BIN ABI 
WAQASH m 

HADITS KE-1560 

&\ ^0% :cJlŠ 

il üi)l GiU -JA 

Jou * Ui: JUÜ ütA : JUaS 


984 









i3 cjU V* Jlj jl+^l»—>VsS” : j A>-^».l) 

(^' Jsi— jj>» 


Aisyah ^ berkata, "Nabi ü pernah terjaga 
(tidak tidur) di malam hari. Ketika sampai di 
Madinah, beliau bersabda, 'Seandainya ada 
seorang saleh yang mau menjagaku malam 
ini.' Tiba-tiba kami mendengar suara senjata, 
beliau bertanya, 'Siapakah itu?' Orang itu 
menjawab, 'Saya Sa'ad bin Abu Waqash 
datang untuk menjaga engkau.' Kemudian 
Nabi ü tidur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Berjaga dalam peperangan di 
jalan Allah (70)) 


HADITS KE-1561 


* 


eol; U «4JLC- 4JJ1 jjsfj ctoAr» — 

** 

• *■' " 1 ^ li ^ 2 < j - ^ •T- ji . f ^ Cu 

4JJl l 

. f «*'11 • Oi ■* « • -* 

</b tij ^-*5 ‘(l)i 

o“Jk 


Ali m berkata, "Aku tidak pernah melihat 
Nabi ü memberikan jaminan tebusan kepada 
seseorang, selain Sa'ad. Aku mendengar 
beliau bersabda kepada Sa'ad, 'Panahlahl 
Demi ayah dan ibuku tebusannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Tameng, siapa yang menggunakan 
temannya sebagai tameng (80)) 

-Penjelasan.-. 

tsiJu : Fi’il mudhari' dari kata l\jj ketika 
seseorang bilang pada orang lain JMSi di». 
(aku menjadi tebusan bagimu). 

’J\ ÜlSi: Ibnu Az-Zamalkani menjelaskan, 
yang benar, kata tafdiyah seperti ini dinukil 


dari kebiasaan tutur kata Arab dan menjadi 
pertanda keridaan, seakan beliau berkata, 
"Melemparlah, semoga engkau mendapat 
rida.” 


HADITS KE-1562 


ai *s21l JIÄ :JÖ A 


J ju i -\0^? 


•£>■1 fjl 4jJjl (jüu >JJ A-lfr 


Oli ^Jl JjLõš T? :j i5j\jkJt 4jvpi-l) 

(lj ,õi ‘-r’^ 


Sa'ad bin Abi Waqash berkata, "Nabi ü telah 
menyebut kedua orang tuanya untukku ketika 
perang Uhud." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sü" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Sa‘ad bin Abi Waqash Ai Zuhry (15)) 


KEUTAMAAN THALHAH 
DAN ZUBAIR & 

HADITS KJE-1563 

;J13 «Duift y>\ (j-t aäJJ? doa» -\o^r 

(•(iil I >.j;P Ajwiii» 1 _jL U IpJ—J 


Hadits Thalhah dan Sa'ad diriwayatkan dari 
Abu Utsman, ia berkata, "Tidak ada orang 
yang tinggal bersama Nabi ü dalam safah 
satu peperangannya selain Thalhah bin 
Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqash." 


985 






(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi 0' (62), Bab: Tentang Thalhah 
bin Ubaidillah (14)) 

-Penjelasan- 

: Keduanya menceritakan hai itu 

kepadaku. 


HADITS KE-1564 


^31Jti :JV5 jjlf dooi -\olt 

«•5- # V 

fji (ijÄ jl :pS>j &£. ÄI j-tf 

i* d#k & S p & :£$)» jt .*! S& 

& ÄI f^\ J lil U? JujM j\j .(jlil 

j5jii Žji^j ^ 

J-oi >-Aj l* AjA-l : lš (JjjliyJI Aä*y*- 1 ) 


3abir bin Abdillah ass berkata, Nabi ü 
bersabda, "Siapakah yang sanggup 
memberikan informasi kepadaku tentang 
keadaan musuh dalam perang Ahzab?" 
Az-Zubair berkata, "Aku." Kemudian beliau 
bersabda lagi, "Siapakah yang sanggup 
memberikan informasi kepadaku tentang 
musuh kepadaku?" Az-Zubair berkata 
lagi, "Aku." Maka, Nabi gg bersabda, 
"Sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela 
yang setia, dan pembela setiaku adalah Az- 
Zubair." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanarf’ 
(56), Bab: Keutamaan mengintai musuh (40)) 

—..Penjelasan- 

Jk ;: Bani Quraizhah. 

: Pembela, pendapat lain mengartikan 
orang dekat. Makna pembela seperti kaum 


hawari sahabat Isa putra Maryam, yaitu 
orang-orang tulus dan para pembelanya. 


HADITS KE-1565 

õi ^ ^ ö* _ ^ 0 

jj y+£-J Ül cJl*>■ n_jl^>-*Jl j»jj <cJ5” : j\l 

jp jojiu Ül lill o^l fi UiJt 4 «lil ^ 

dl J? <üLjl ^ 4 Jjsg .4^1 

Ja jl :JI5 üüülj Col u :CJL9 C-JL>j 
4ÜI J_j-J 0^ ^ 

OÜ jl : j\l fLj dfr ÄI 

•> <»**’ ■ 

Ätj^jj^^dl ccJUda 
Sj -J\ 31 ii : jlis jjuj ÄI ji 

«Jifr <dll JiLii ljUT IC : j i£jUxJI <*^i-t) 

(pb*JI ^ jOjJl t—Jli* i_j\j Nr :^Jl m) 


Abdullah bin Zubair ss* berkata, "Ketika 
perang Ahzab berkecamuk, aku dan Ümar 
bin Abu Salamah ditugaskan untuk berada 
dekat dengan kaum wanita. Ketika itu, aku 
melihat Zubair berada di atas kudanya bolak- 
balik menuju Bani Quraizhah dua atau tiga 
kali. Setelah kembali aku bertanya, 'Wahai 
ayahku, aku melihatmu berbolak-balik.' Dia 
bertanya, 'Apakah benar kamu melihatku, 
wahai anakku?' Aku jawab, 'Ya benar.' Dia 
berkata, 'Sebab, sebelumnya Rasulullah jg 
bersabda, 'Siapa yang dapat mendatangi 
Bani Quraizhah laiu membawa kabar mereka 
kepadaku?' Maka aku berangkat dan 
tatkala aku kembali, aku dapati Rasulullah 
menyertakan kedua orang tua beliau 
sebagai tebusan bagiku melalui sabdanya, 
Tebusanmu adalah ayah dan ibuku."' 


986 









(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi &" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Zubair bin Awwam (13). 

.-.- - Penjelasan.. 

fji: Kala kaum Quraisy dan para sekutu 
mengepung kaum muslimin di Madinah 
dan pärit besar dibuat untuk menghadapi 
serangan ini. 

sUUl : Maksudnya istri-istri Nabi 
Jtäk : Datang dan pergi. 

ilil dil Jjij J ££■ : Rasulullah 

menyatukan kedua orang tua beliau untukku 
dalam pembebasan (maksudnya Rasulullah 
šjš mengatakan, "Ayah dan ibuku menjadi 
tebusan bagimu,”) untuk mengagungkan 
dan meninggikan kedudukanku, karena 
seseorang hanya mengorbankan nyawa demi 
orang yang ia agungkan. 


KEUTAMAAN ABU UBAIDAH BIN AL- 
JARRAH m 

HADITS KE-1566 

J- 3 4Wl Jj—j 0' JJ j-il -Wl 

«ÜL?10i3 «Virff Sl: Jll fLj ÄI 

JJ jjl uU *1 4 IJI 

dil J.Ö gjJI Jjljl) lliS* IV !(J A^j^l) 

dil ^5^ ^ Ij^l Un fi (^1 Ujtu Ljlj H !|JL^ 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Setiap umat memiliki 
orang kepercayaan dan orang kepercayaan 
kita, wahai sekalian umat, adalah Abu 
Ubaidah bin AlOarrah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi s%f (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah (21)) 

..Penjelasan. 

Os>f: Orang terpercaya dan diridai. 

*$l l*ül: Al-Qadhi Iyadh menyatakan, beri'rab 
ra/a’sebagai nida' (panggilan). Menuruti’rab 
yang lebih fasih, seharusnya nashab sebagai 
keistimewaan. Sibawaih menuturkan: 

fcLidi Ui Jifrl ^lll. Imam An-Nawawi 
menuturkan, ulama menyatakan, amanat 
adalah hak bersama antara Abu Ubidah bin 
Jarrah dan para sahabat lain, hanya saja 
Nabi jgjj mengkhususkan sebagian di antara 
mereka dengan sifat-sifat dominan yang 
mereka miliki. 


HADITS KE-1567 


ÄJuXp- tio-U* ->o-VV 


& $» S& : J* 

jJJ ^ fLj ^ ÄI 

- • * ' « »? ? S/ ,n f • - - 

(Ajvp^^i <_3yvo\3 1 

. ^ 

> * * ti , . .«■{ -* •- "T 

JJLfr 4JJ| Qgj eJu*£> UI 

aJlC* dil J«o (_^ll <—Jj Liii <_jLS" IC :j i£jl?hJI 
(«cc- dil ^_l/i-l õa~c- (j|t i_JL> i_jL n 


Hudzaifah ses mengisahkan, "Nabi 
pernah berkata kepada penduduk Najran 5 , 
'Sungguh aku pasti akan mengutus -kepada 
kalian- seorang kepercayaan yang benar- 
benar tepercaya.' Beliau lantas menyanjung 
shahabat-shahabat beliau kemudian 
mengutus Abu Ubaidah @s." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abu Ubaidah bin Jarrah ses (21)) 


5 Sebuah daerah di Negara Yaman. 


987 









.Penjelasan. 

5'>f : Sebuah kawasan di Yaman, mereka 

adalah Aqib, Sayyid, dan lainnya kala datang 
menemui Nabi jgg sebagai utusan pada tahun 
9 Hijriyah. 

o S*- '• Di dalam kata-kata ini terdapat taükid 
(penegasan), sementara untuk idhafah-nya 
adalah seperti berikut: 

,Jlc. pJlc. 6l artinya sesungguhnya 

Zaid benar-benar seorang alim, maksudnya 
seorang alim yang ilmunya benar-benar 
mencapai puncak tanpa menyisakan suatu 
keluhuran pun yang bisa ia raih. 

XlijJ : Para shahabat ingin 

menginginkan tugas yang akan diberikan 
Nabi demi meraih sifat amanah. 


KEUTAMAAN HASAN DAN HUSAIN 


HADITS KE-1568 

? *» 


ÜJI Vjiž Q ^ -\«TA 

ilu 4 jiij *3* äi ^ :jvl 

jji j! j£- «ülfl ,4^=4 S 

S»f 2? !/| |{ , T •'t «• • " I ***• - 

:JU3 <4CwJ $\Jub p UJUJ 

lj!f cJl& 5 d&A 4Ü^3 jšipijši 

jf 

^U vV l' rl : s? 


Abu Hurairah Ad-Dausi m berkata, "Nabi 
keluar pada waktu siang hari dan beliau tidak 
berbicara kepadaku dan aku pun juga tidak 
berbicara kepada beliau hingga sampai di 
pasar Bani Qainuqa/ Setelah keluar dari 


pasar, beliau duduk di halaman rumah 
Fathimah laiu bersabda, 'Mana anak kecil itu? 
Mana anak kecil itu? (maksudnya Hasan bin 
Ali))' Rupanya Fathimah yang menahan anak 
kecil itu karena suatu keperluan. Seingatku 
Fathimah memasangkan ikat leher yang 
sering dipakainya atau memandikannya, laiu 
beliau datang dengan tergesa hingga beliau 
bentangkan tangannya untuk memeluk 
dan menciumnya, laiu beliau berdoa, 'Ya 
Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang 
mencintainya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jual Bell' (34), Bab: 
Tentang Pasar (49)) 

-penjelasan-- 

: Nisbat kepada Dus, salah satu kabilah 
dariAzd. 

jt^JI ja : Sebagian siang. 

Jltll ^4? : Fina adalah tempat lapang di 

depan rumah (halaman rumah). 

pf: Kata tunjuk untuk tempat jauh, kata ini 
zharaf yang tidak ditanwin. 

: Artinya anak kecil menurut dialek 
Tamim, perkiraannya demikian; apakah di 
sana ada kamu, hai anak kecil. AI-Harawi 
menyatakan, "Demikian pendapat Hasan.” 
Ketika seseorang mengatakan, "Ya lakaT 
maksudnya hai anak kecil! 

: Fathimah menahan Hasan untuk 
buru-buru keluar menemui Nabi jg. 

: An-Nawawi menjelaskan, sakhaba 
adalah kalung terbuat dari cengkeh, kasturi, 
kayu wangi dan semacamnya dengan 
campuran sejumlah minyak wangi, dibuat 
dalam bentuk tasbih dan dikalungkan di 
leher anak lelaki maupun anak perempuan. 

liis: bersegera. 


988 









HADITS KE-1569 

«Ufr 4&1 S JJM ilo.^ -N0"\A 

^ «|Juuj a Jl& 4jJl 

>s fr »& \ 5. s ^f,. *Ti- 

<U>I f-6^ : ci>k 

4Ul jj^JI u>l?vdi JiLfl) i_jhS" V ! J 4i»-^.i) 

(L^iC- <lUl ts^_) (jj—»i-lj ..*A-I vJl^. <_Aj f f :pjL<j 


Al-Bara' m berkata, "Aku melihat Nabi ^ 
menggendong Al-Hasan di atas bahunya, 
laiu bersabda, 'Ya Allah, sungguh aku 
mencintainya maka cintailah dia.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jgj" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Al-Hasan dan Al-Husain gg (22)) 

...Penjelasan. 

<al c. jc: di antara dua pundak dan leher. 


KEUTAMAAN ZAID BIN HARITSAH 
DAN USAMAH BIN ZAID Wt 


ayat (yang artinya), "Panggillah mereka 
dengan putra ayah kandungnya. itu lebih adil 
di sisi Allah." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Surat: Al 
Ahzab (33), Bab: Panggilah mereka dengan 
nama-nama bapak mereka (2)) 

-Penjelasan- 

Imam An-Nawawi menuturkan, ulama 
menyatakan, Nabi šg mengangkat Zaid 
sebagai anak dan memanggil dengan 
panggilan anak. Orang Arab biasa melakukan 
hai ini, seseorang mengadopsi maula- nya 
atau orang iain sehingga menjadi anaknya, 
mewarisi dan menghubungkan nasab 
kepadanya hingga ayat ini turun. Setelah 
itu masing-masing dari mereka kembali 
kepada nasab sebenarnya, kecuali orang 
yang nasabnya tidak diketahui. Ia dikaitkan 
kepada maula-maula-nya, seperti disebut 
dalam firman Allah , “Dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
maka (panggilah mereka sebagai) saudara- 
saudaramu seagama dan maula-maulamu." 
(Al-Ahzäb: 5) 


HADITS KE-1570 

«j JSjj 4JJ\ 4JJi 

OljÜi & ojj \ ij*JJ ŠŠ U 

(4&' il? ji (UjCÕI) 

<—>U t ijj— 'nr Ks?j£~\ ) 


Abdullah bin Ümar m meriwayatkan bahwa 
Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah 
ži itu, dahulu biasa kami panggil dengan 
nama Zaid bin Muhammad. Sampai turun 


HADITS KE-1571 


<iou :J15 ^ 'Jo£- lj) 4jbl X*£- dJ j > -\6V\ 
Äilll JJalj (Uju jJuuj 4JJl ^*0 


6 Imam Nawawi berkata, 'Para ulama mengatakan. Nabi $$ 
mengambil Zaid sebagai anak angkat dan memanggilnya 
sebagai anak beliau. Orang-orang Arab juga berbuat hai 
yang sama, mereka mengambil pelayan atau selainnya 
sebagai anak angkat yang mewarisi dan bemasab 
kepadanya, sampai turun ayat, Panggillah mereka (anak- 
anak angkat itu ) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Seiak saat 
itu nasab semua orang kembali ke asalnya, kecuali orang 
yang tidak memiliki nasab yang jelas, ia dinasabkan 
pada tuannya. Sebagaimana firman Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 
dan maula-maulamu (seorang hamba sahaya yang sudah 
dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak 
angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil 
maula Huzaifah. 


989 










-äj^lSus® 1 && ‘"5 65 

JjÜ AjjUl J |j*»W> j| : ^Lij AJlC' 4jlll 

jj jSl' fiö ‘lp Ji it^ 15 ^ 14 õ>*J“ (%£ 

*31 0*iSi iii iJ 5f Õ13 <13^. d&i jt? 

oÕaj (^1 j*»^l <^»-l ^3 Iäa 5i3 
aJl& <d)l ^Ji v—^Läi v—->l^5** <L>-^i-l) 

(üji»- ^jl x>j <_>\j W :^L«j 


Abdullah bin Ümar m berkata, "Nabi ^ 
mengutus satu pasukan dan mengangkat 
Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka. 
Laiu sebagian orang ada yang mencela 
kepemimpinannya, maka beliau bersabda, 
"Kalian mencela kepemimpinannya? 
Sungguh sebelum ini kalian pernah pula 
mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, 
sungguh ia patut memegang kepemimpinan. 
la adalah manusia yang paling aku cintai dan 
dia (Usamah) adalah manusia yang paling 
aku cintai setelah (ayah)nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Zaid bin Haritsah (17)) 


- Penjelasan • 


&j : Ke wilayah Romawi tempat Zaid 
bin Haritsah, Ayah Usamah, terbunuh. 
Inilah pasukan yang diperintahkan Nabi 
Š§ untuk dipersiapkan saat beliau tengah 
sakit yang menyebabkan meninggal 
dunia, laiu sepeninggal beliau pasukan ini 
diberangkatkan Abu Bakar. 


ijt 04 jjj JjJUJ £ \Ji£u 

JJ : Celaan kalian saat ini terhadap 
kepemimpinan Usamah, membuat aku 
harus memberitahukan kepada kalian bahwa 
sikap kalian seperti itu termasuk kebiasaan 
jahiliyah, termasuk celaan kalian terhadap 
ayah Usamah sebelumnya, sama seperti 


yang Allah sebut dalam firman-Nya, u Jika ia 
mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah 
mencuri pula saudaranya sebelum itu.” 
(Yüsuf: 77) At-Turabasytimenjelaskan, adanya 
sejumlah sahabat mencela kepemimpinan 
Usamah dan ayahnya, karena keduanya 
termasuk maula, dan orang Arab tidak 
menyetujui jika maula menjadi pemimpin, 
mereka merasa tinggi hati untuk mengikuti 
kepemimpinan maula secara sepenuhnya. 
Setelah Allah ‘ s& menyampaikan Islam, 
mengangkat derajat orang yang menurut 
pandangan orang Arab tidak punya 
derajat karena senioritas, hijrah, ilmu, dan 
ketakwaan, hak-hak mereka diketahui oleh 
siapapun yang taat beragama. Sementara 
mereka yang masih memegang tradisi dan 
gila kekuasaan dari kalangan badui dan para 
pemimpin kabilah, di dada mereka masih 
ada sesuatu yang mengganjal, khususnya 
orang-orang munafik. Nabi ^ mengutus 
Zaid sebagai panglima sejumlah pasukan, 
dan pasukan paling besar yang ia pimpin 
adalah pasukan Mu’tah. Di bawah panji Zaid, 
sejumlah tokoh sahabat ikut berperang. Zaid 
patut mendapatkan kehormatan ini karena 
senioritas, keutamaan, dan kedekatannya 
dengan Rasulullah jg Selanjutnya beliau 
sakit, Rasulullah menunjuk Usamah bin 
Zaid untuk memimpin sekelompok pasukan 
dimana di sana terdapat para sahabat yang 
dituakan dan dimuliakan. Seakan persiapan 
pasukan ini untuk membuka jalan bagi 
pemimpin sepeninggal beliau, agar tak 
seorang pun membangkang pada pemimpin, 
dan agar mereka semua tahu bahwa seluruh 
adat jahiliyah tidak jelas jalan dan rambu- 
rambunya. 

dbä.: Layak menjadi pemimpin. 


990 






KEUTAMAAN ABDULLAH BIN JA’FAR m 

HADITS K.E-1572 


(HR. Bukhari, Kitab :"ParaNabf (60), Bab: Dan 
apabila malaikat berkata, wahai Maryam 
sesungguhnya Allah telah memilihmu (45)) 


J*** gj 4AJl 

UlllJ ii Üll ji*>- aj)/ 

5513 ci '5 lt jd^j Äi 4üi jjij 

(ilS^Sj Uu 9 ci :JiS jjillfr 


Hadits Abdullah bin Da'far jgz Ibnu Zubair 
m berkata kepada Ibnu }a'far ass, "Apakah 
kamu ingat tentang perjumpaan kita, yaitu 
Rasulullah aku, kamu, dan Ibnu Abbas?" 
Ibnu 3a'far berkata, "Ya, laiu beliau mengajak 
kami naik kendaraan dan meninggalkanmu 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan perjalanan" 
(56), Bab: Menyambut kedatangan pasukan 
perang (196)) 


-Penjelasan..- 

\ 4 jUi jS. : Wanita terbaik di dunia pada 
masanya. 

: Wanita terbaik umat ini. 


HADITS KE-1574 

JlS 4<U£. Üll — ^®Vi 

** “5* 

jiyji 5f ^i iP 

s^i Li s ^i £ ul)i jü=J fjj ^ 

j*\*£Ji jjUw Jp Ojjji J^alS" £ Lilli 

:Jl*j «Uil Jji rf :»LxjS/l k-AsS* V :j t£jliiJl *j>^».S) 

Oi jü Ji* ■<!>' 


KEUTAMAAN KHADIJAH 


HADITS KE-1573 
SIE 


Cam :JÜ 4Jdi *lp v luoil -NoYr 

:Jjij t^Llj Üll 5 ^ 5 ^' 

45134 Li 

tža S^iil cJli i[j :yL t6 ubl' 1* :j 4>j>l) 

(jll*la«gl «dil Oi |lj 


Abu Musa as berkata, Rasulullah 
bersabda, "Manusia yang sempurna dari 
kalangan laki-laki banyak, tapi tidak ada 
manusia yang sempurna dari kalangan 
wanita kecuali Asiyah, istrinya Fir^aun dan 
Maryam binti Imran. Adapun kelebihan 
Aisyah atas wanita-wanita lain adalah 
bagaikan kelebihan tsarid (roti daging dan 
berkuah) dari makanan lainnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah memberikan 
contoh kepada orang-orang yang beriman" 
(32)) 


Ali ass berkata, "Aku mendengar Nabi 
bersabda, 'Sebaik-baik wanita di dunia 
dalam masanya adalah Maryam binti Imran 
dan sebaik-baik wanita dalam masanya 
adalah Khadijah %§ 


-Penjelasan--- 

fUL&Jl jU Jc { ^S : Ada yang menyatakan, 
Aisyah diumpamakan seperti roti kuah karena 
inilahmakananterbaikorangArab.disamping 


991 








makanan ini lebih mengenyangkan. Pendapat 
lain menyatakan; mereka mengartikan tsarid 
sebagai roti kuah yang berisi daging. Salah 
satu riwayat menyebutkan, “Pemimpin 
makanan adalah daging.” Seakan Aisyah 
melebihi seluruh wanita laksana kelebihan 
daging di atas seluruh makanan. Rahasianya 
adalah roti kuah bercampur daging 
menyatukan unsur makanan, kelezatan, 
kekuatan, mudah dimakan, tidak susah 
dikunyah, dan cepat melewati tenggorokan. 
Aisyah diumpamakan seperti jenis makanan 
ini untuk memberitahukan bahwa selain 
Aisyah memiliki fisik dan akhlak bik, ia juga 
memiliki keindahan tutur kata, fasih, watak 
yang baik, ketenangan dalam pendapat, 
kekuatan akal, dan dicintai suami. Aisyah 
cocok untuk dinikahi, diajak berbicara, 
berteman, dan didengar kata-katanya. 
Adanya Aisyah memahami banyak hai dari 
Nabi $§ yang tidak difahami para wanita, 
dan meriwayatkan banyak hadits-hadits 
Nabi $5 yang tidak diriwayatkan kaum lelaki, 
ini sudah cukup menunjukkan keutamaan 
Aisyah. Bukti bahwa roti kuah merupakan 
makanan orang Arab yang paling digemari 
adalah kata-kata pujangga berikut; 

Ketika roti dicampur lauk daging 
Ituläh amanatAllah yangdisebut tsarid 

Demikian dinukil Al-Qasthalani dari Futuhul 
Ghaib. 


' • - < ' Vt 




Abu Hurairah m berkata, "Malaikat Jibril 
mendatangi Nabi laiu berkata, 'Wahai 
Rasulullah, ini Khadijah datang membawa 
bejana berisi lauk pauk atau makanan atau 
minuman. Bila nanti ia telah menjumpaimu, 
sampaikan salani dari Rabb-Nya dan dariku 
dan berilah kabar gembira kepadanya 
dengan rumah di surga yang terbuat dari 
bambu mutiara yang di dalamnya tidak ada 
suara hiruk-pikuk dan kelelahan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Pernikahan 
Nabi dengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 


..Penjelasan.. 

Zr! ^4? : Maksudnya rumah mutiara 
cekung seperti istana tinggi. Pendapat lain 
menyatakan; rumah emas dengan rangkaian 
permata. Para ahli bahasa menjelaskan, 
rumah cekung dari mutiara adalah 
rumah yang bagian dalamnya berbentuk 
memanjang. Apapun yang di bagian 
dalamnya kosong disebut qashab. 

4JJJI: Suara gaduh dan keras, 
tl': Letih dan lelah. 


M «I • 


HADITS K.E-1575 
s-* 


t * • 


Jl :J\3 (jOj vioA*- -\0V0 

5: 4% £* 

• i ®i'i * • " • it • - ivJ 1 . " i., 

jl (»bl 4^3 AU) eol JA AjtJ^>- oXb 4JJ1 


pSUi \$\l OJwi Jt j\ fäb 


t 9.~. 


HADITS KE-1576 


dl ^.C- jjl 4ll olfr £+)jS- -'®Vt 
:U4A3l Jfj jjl j\ 4jbl -U*J cJL5 :J\J 

fju :jvl fLj äi j^ji jis 

UVU J i <U 9 J (UmO} ,'W# CmO 

• ^ • • W«" ^ 


992 







gfJ' gjijJ t-ilsT IV : j gjjUdl <»-^>-l) 

(l*Liaij i£*±- jJUy aJl& 

Ismail berkata, "Aku berkata kepada Abdullah 
bin Abi Aufa m, 'Nabi gg memberikan kabar 
gembira kepada Khadijah s® dengan rumah 
yang terbuat dari bambu mutiara yang di 
dalamnya tidak ada suara hiruk-pikuk dan 
kelelahan.'" 


aku pernah berkata kepada beliau, 'Seperti 
tidak ada wanita selain Khadijah di dunia ini/ 
Ma ka beliau menjawab, 'Khadijah itu begini 
dan begini dan dari dialah aku mempunyai 
anak 7 /" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Pernikahan 
Nabidengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 


(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Pernikahan 
Nabi jgš dengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 


HADITS KE-1577 

' I T' i • ti" • 


jS -\Jp o^c. U :cJ\j ^ -\eYY 

£ U «fJuj *2* iil j, 

aIIp 4ji 

fj ilill Jjji Qjj j£*j 

cil uy (Jäiji. jjlü .Jthii 

:jjij felAi.£1)1 (£^,3 ift? :ä 

J.õfj «ü?j «il? 

Jtijji vV t* ijLaiSll cõU* IV rj jjJjlivJl <»-^ä-t) 

(l+Laij Sdf-JS- |JL-j aJIc- «lil 


Aisyah berkata, "Tidaklah aku cemburu 
kepada salah seorang dari istri-istri Nabi 
jgj sebagaimana kecemburuanku terhadap 
Khadijah. Padahal aku belum pernah 
melihatnya. Akan tetapi, ini karena beliau 
sering sekali menyebut-nyebutnya (memuji 
dan menyanjungnya)) Beliau pernah 
menyembelih kambing, memotong-motong 
bagian-bagian daging kambing tersebut, 
lantas beliau kirimkan daging kambing itu 
kepada teman-teman Khadijah. Suatu ketika 


..Penjelasan.-. 

: Diulang sebanyak dua kali namun 
tidak dimaksudkan untuk menyebut 
sebanyak dua kali. Maksudnya, setiap 
pengulangan menyebutkan sejumlah sifat- 
sifat baik yang menunjukkan keutamaan 
Khadijah. Ini seperti firman Allah ess , “ Dan 
adapun dinding rumah itu adalah milik dua 
anak yatim di kota itu, yang di bawahnya 
tersimpan harta bagi mereka berdua, dan 
ayahnya seorang yang saleh ." (Al-Kahfi: 82) 
Dalam ayat ini tidak disebutkan kaitannya 
bertujuan untuk memperbesar manfaat 
kesalehan orang tua bagi anak. 

^5 4 5^5: Ibnu Hajar menjelaskan dalam 

Al-Fath; seluruh anak Nabi žg berasal dari 
Khadijah, kecuali Ibrahim, karena Ibrahim 
berasal dari budak wanita milik beliau, 
Maria. Disepakati, di antara anak Nabi 
dari Khadijah adalah Qasim, dan dengan 
nama Qasim inilah beliau dipanggil dengan 
kuniah Abu Qasim. Qasim meninggal dunia 
saat masih kecil sebelum kenabian, atau 
setelahnya. Putri beliau ada empat; Zainab, 


7 Disebutkan dalam kitab Fathul Bäri, 'Semua anak laki-laki 
Nabi tg berasal dari Khadijah, kecuali anak beliau yang 
bemama Ibrahim, ia berasal dari Mariyah. Dan para ulama 
bersepakat bahwa di antara yang laki-laki beliau yang 
berasal dari Khadijah adalah Al-Qasim, dan beliau diberi 
julukan (kunyah) dengannya; Abul Qasim. la meninggal 
saat masih kecil, sebelum beliau diutus menjadi Rasul 
atau sesudahnya. Sedang anak perempuan beliau ada 
empat; Zaenab, Ruqayyan, Ummu Kultsum, dan terakhir, 
Falnimah. Anak beliau yang bemama Abdullah lahir 
setelah beliau diangkat menjadi Rasul, la dijuluki Ath- 
Thähir dan Ath-Thayyib (orang yang suci dan baik). Para 
ulama juga bersepakat bahwa anak-anak beliau yang laki- 
laki meninggal dunia saat mereka masih kecil. 


993 





Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. 
Putra beiiau, Abdullah, lahir setelah kenabian. 
Abdullah ini disebut Thahir dan Thayyib. 
Pendapat lain menyatakan, Thahir dan 
Thayyib adalah dua bersaudara. Disepakati, 
seluruh anak lelaki Nabi meninggal dunia 
saat masih kecil. 


HADITS KE-1578 


Uil cliliLll :cJ\ä ->oya 

. - 

ÄI ÄI jp cjJ 

(illi jj £Üjli (Xst .A»» jljJLu»! 

jŠiJ £ :cJutl 0^3 :cJll SJU fJÜl: JÜl 

(iüft (jülljl vcjr jjVÄfr lyfi jyx£- 

\& Q& Äi jüotf Ji «>S]i $ 

gyjj i—>\j T* ijUalSll v_jkS" 'VT' :,j i£jUtJt 4»yi-t) 

n i w j (*lfr dvi ^«0 


Aisyah & berkata, "Halab binti Khuwalid 8 , 
saudara perempuan Khadijah & meminta 
izin Rasulullah $gjj, laiu beiiau teringat cara 
Khadijah meminta izin. Beiiau tertegun 
sejenak namun segera berujar, 'Ya Allah, ini 
Halah.'" Aisyah melanjutkan, "Aku menjadi 
cemburu karenanya laiu aku kata ka n, 'Kamu 
mengingat terus si tua lemah dan yang kedua 
rahangnya telah merah (sindiran untuk orang 
yang sudah tua) dari Quraisy itu. Dia telah 
lama mati. Padahal, Allah telah memberimu 
ganti dengan yang lebih baik darinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Pernikahan 
Nabi ži dengan Khadijah dan keutamaannya 
( 20 )) 


8 Istri Rabi' bin Abdil Uzza bin Abdi Syams. Suami Abul Ash 
bin Rabi', suami Zaenab binti Nabi jg. 


.Penjelasan. 

olid. ci, Uu : Istri Rabi’ bin Abdul Uzza bin 
Abdu Syams, ayah Abu Ash bin Rabi’, suami 
Zainab binti Nabi jg. 

jiiL\ü>yS : Yaitu cara Khadijah meminta 
izin, karena suaranya mirip dengan suara 
saudarinya, membuat Nabi sü teringat pada 
Khadijah. 

jjSjti : Takut. 

: Ya Allah! jadikanlah dia. 

U ii-i.it : Ada apa. 

cšiilJi i\^f- : Muannats kata 'jA, adapun 
jlilt adalah sisi mulut, disebut gallil >\'y- 
karena gigi-giginya rontok karena faktor usia, 
sehingga yang tersisa di sisi mulut hanya 
merahnya gusi, tidak ada gigi lagi. 


KEUTAMAAN AISYAH m 

HADITS KE-1579 


aILc- Äi £i)l 5l ^ ->oy<\ 

(illi (Jljl |»llUl :l$J jÄlj 

oli & S/* ä 

Jlfr fjA lil clJb jl sell (Jl lill I4I& 


♦ > l* , 

4üjuj <0)1 

•<» «*» *• «•» 

uj\j II tAtf "VT* 

(<Uj jjLt Jkij üStc jÜLy A-I11 <UJl ^yo 


Hadits Aisyah Nabi ^ bersabda 

kepadanya, "Aku melihat kamu dalam mimpi 
sebanyak dua kali. Aku melihat kamu dalam 
balutan sutra dan ada orang yang berkata, 
'Ini adalah istrimu, singkaplah ia.' Ternyata 
wanita itu adalah kamu. Maka aku katakan, 
'Jika ini datangnya dari Allah maka Dia pasti 
akan menetapkannya 


994 







(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Pemikahan 
Nabi sjg dengan 'Aisyah dan kedatangannya 
di Madinah (44)) 


..Penjelasan - - -.. 

: Potongan putih dari kain sutera. 

ca ü* 6) : Disebutkan dalam 
Syarhul Misykät ; syarat yang beliau sebutkan 
ini berlaku ketika kejadiannya berlaku untuk 
penegasan berlakunya balasan. Ini sama 
seperti perkataan seseorang yang ditindas 
seorang sultan, "Jika aku menjadi sultan, aku 
akan membalasmu,” maksudnya kesultanan 
mengharuskan untuk membalas. 


HAD1TS KE-1580 

4A)1 Jj^ J\I :cJ\J Ilalt 

131 füfi Ml} aII S> 4&1 j-i 
«iJü jjp b[j 
(JX- Ou 5^ lil lil rjllš JUi ü> jJÜ jj! 
lilj Ojj t*)| tilils 

5 ^5 & ^ cJtf 4*2 Äi :ci 

^i^jj^iiiiij^j 

»LjJI ijjfr VA iqKJI vjbS’ Vt lüjliiJl f*-^-i) 

(o»-^jy 


Aisyah tgi berkata, "Rasulullah $g pernah 
bersabda kepadaku, 'Sungguh aku benar- 
benar tahu saat kamu rida kepadaku dan 
saat kamu marah kepadaku/ Aku bertanya, 
'Dari mana Anda mengetahui hai itu?' Maka 
beliau pun menjawab, 'Jika kamu rida 
terhadapku maka engkau berkata, Tidak, 
demi Rabb Muhammad/ Namun, bila kamu 
sedang marah kepadaku, maka kamu 


berkata, 'Tidak. Demi Rabb Ibrahim/ Aku pun 
berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, aku 
hanya meninggalkan namamu."'’ 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Cemburu dan kemarahan wanita (108)) 

.Penjelasan. 

Hadits ini menunjukkan; boleh menjatuhkan 
putusan berdasarkan indikasi-indikasi, 
karena Nabi 3 g| menilai Aisyah marah dan 
tidak marah ketika ia menyebut nama 
beliau atau tidak menyebut nama beliau. 
Ini menunjukkan sempurnanya kecerdasan 
Aisyah. Adanya Aisyah secara khusus 
menyebut Ibrahim j$gS!s, bukan nabi- 
nabi lain, karena Nabi ^ adalah orang 
yang paling berhak atas Ibrahim, seperti 
disebutkan dalam Al-Qur’an. Karena merasa 
perlu menjauhi nama beliau -saat marah-, 
Aisyah harus mengganti dengan nama lain 
yang serupa agar tidak keluar dari lingkaran 
cinta secara keseluruhan, L -dil l Jbi, 
ui—' “^1 : disebutkan dalam Syarhul 

Misykät, pembatasan ini sangat lembut 
dalam memberikan jawaban, karena Aisyah 
memberitahukan, ketika ia sangat marah 
hingga tidak bisa mengendalikan diri, 
situasi tersebut tidak serta merta membuat 
Aisyah meninggalkan kesempurnaan cinta 
mendalam secara lahir dan batin yang telah 
menyatu dengan sukmanya. Aisyah tidak 
menyebut namabeliau-ketika marah- semata 


9 Imam Nawawi berkata, 'Qadhi lyadh berkata, 'Marahnya 
Aisyah kepada Nabi sebagaimana disebutkan dalam 
hadits termasuk kecemburuan yang dimaafkan bagi 
kaum wanita, karena mereka tidak bisa terlepas dari sifat 
cemburu. Sampai-sampai imam Malik dan ulama Madinah 
lain mengatakan bahwa, seorang istri tidak dihukum had 
qadzaf bila ia menuduh suaminya berzina lantaran ia 
cemburu kepadanya. Mereka berhujjah dengan hadits 
yang diriwayatkan dari Nabi $jj yang mengatakan, "Wanita 
yang cemburu bahkan tidak bisa membedakan puncak 
bukit dari lerengnya. Kalau bukan karena cemburu, tentu 
Aisyah sudah menanggung dosanya.’ Sebab, marah dan 
mengata-ngatai Nabi termasuk salah satu dosa besar. 
Karenanya, ia (Aisyah) mengatakan, "Yang kukata* 
katai hanya namamu saja/ Ini menunjukkan, hati dan 
cintanya masih seperti semula, tidak ada yang berubah. 
Sebab, cemburu dari seorang wanita hanya muncul dari 
kecintaannya yang amat sangat.' 


995 








untuk memberitahukan bahwa ia merasa 
sakit karenanya, seperti kata pujangga; 

Sungguh, akuberpalingdarimu, namun... 

Aku bersumpah bahwa aku mencintaimu 
meski aku berpaling 

Imam An-Nawawi menjelaskan, Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, amarah Aisyah terhadap 
Nabi sgj; semata karena kecemburuan yang 
membuat wanita dimaafkan dari sejumlah 
hukum, karena sifat cemburu tidak bisa 
dilepaskan dari mereka. Bahkan, Malik dan 
ulama Madinah lain menyatakan, menurut 
kami, hukum had tidak diberlakukan kepada 
seorang istri ketika menuduh suaminya 
berzina karena cemburu. Malik berdaül pada 
riwayat dari Nabi beliau bersabda, “Para 
wanita pencemburu tidak bisa membedakan 
bagian atas dan bawah lembah. Andai bukan 
karena itu, tentu Aisyah berada dalam 
kesulitan karenanya (cemburu),’’ karena 
marah dan meninggalkan Nabi ^ merupakan 
dosa besar. Karena itu Aisyah berkata, 
“Yang aku tinggalkan hanya namamu.” Ini 
menunjukkan hati dan cintanya kepada 
Nabi $8 tetap seperti sedia kala, karena 
kecemburuan dalam diri wanita tidak lain 
disebabkan oleh cinta yang berlebihan. 


Aisyah & berkata, "Aku pernah bermain 
bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi 
dan aku juga mempunyai teman-teman 
yang biasa bermain denganku. Apabila 
Rasulullah masuk, mereka bersembunyi dari 
beliau sehingga beliau memanggil mereka 
supaya bermain bersamaku." 

(HR. Bukhari, Kitab:", Adab " (78), Bab: Mudah 
bergaul( 81)) 


-Penjelasan-- 

olldL : Boneka-boneka yang disebut mainan 
anak-anak perempuan. 

: Bersembunyi karena mälu dan takut 
kepada beliau, kadang mereka masuk ke 
dalam kamar atau semacamnya. 

: Mengutus mereka. 


HADITS KE-1582 

«iJ - .f - *-•- 5 1*1- -•- 




HADITS KE-1581 

uJtli cJS* :CJ\I 1 

J 6 % *j&y ^ 9^ 

4JJ1 ^9 4JJ1 51 ŠJ 

4l S*&£ *3® 

(jj-Ul dl »\j A\ xjaS/l VA :j 


Aisyah qg meriwayatkan bahwa orang-orang 
memilih barang yang terbaik sebagai hadiah 
dari mereka untuk hari pernikahan Aisyah 
dengan tujuan mengharap rida Rasulullah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hadiah" (51), Bab: 
Menerima hadiah (7)) 

.Penjelasan. 

: Taharri dalam segala hai artinya 
mencari mana yang lebih patut untuk 
dikenakan menurut dugaan kuat, maksudnya 
mana yang paling patut dan layak. Kata ini 
berasal dari perkataan; \'J> artinya ia 


996 









sepatutnya melakukan ini dan itu, sedangkan 
artinya fulan memaksudkan ini 
dan itu. Firman Allah ss; (li% \/J- Oiäjz) yaitu 
raenghampiri petunjuk. 

: Mencari. 

sü^: mashdarmimi artinya rida. 


..-Penjelasan.. 

isjl : Bagian dada atas, tempat kalung. 

: Paru-paru. Pendapat lain mengartikan; 
sahar adalah organ yang melekat di 
tenggorokan di atas perut. 


õJjU- -\oa r 

•» «•» 

*T * 


HADITS KE-1583 

Jõ 4JJl Sy*) i' Ü 

õu ^ii ^ 4 jUo 5 ^ üii 

S'«/' -< 1 if? / if? -{*£- * • 

4**gv £> JJji IJLfr UI ^jJI IJLP UI ^Jl :JjjU (4*3 

c4? 4 ij£=4 4 

£ õul cJ\i Uile. õu 

4AJl 4-iuAJ J*) ££(4*3 JJ-4 ü° cS^' 

jjl yd *d\j 5JL5 

•• ** «■* 

yjOjf <-Aj AT r^jUU ohS' *Vl lj tSjliJI ü»-^l) 
(üUjj pJi.j ■üll 


Aisyah <33 meriwayatkan bahwa Rasulullah 
jgg ketika sakit yang menyebabkan wafatnya, 
beliau bertanya, "Besok aku di mana, besok 
aku di mana?" Beliau menginginkan rumah 
Aisyah. Maka istri-istri beliau yang tainnya 
mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah 
yang beliau kehendaki. Akhirnya, Rasulullah 
tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat 
di sisinya. Aisyah berkata, "Beliau meninggal 
bertepatan dengan giliran beliau di rumahku. 
Allah mencabut nyawanya sedangkan pada 
waktu itu kepala beliau berada di antara 
dada dan leherku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi $5 dan wafatnya (83)) 


HADITS KE-1584 

jjõ cüuÕ l^Il lt (iuaU- -^oAt 

.õ£ ii ^ji õiõvj cfhj Jõ äi 

J?j\j 

- • r 
1^ 


|jö^» ljL AT ot-S* 1t ^ t^jl^l ^>^>1) 

(•Oli jj pL^ aJ^ üll 


Hadits Aisyah « 3 . la mendengar Rasulullah 
H bersabda sebelum beliau wafat di 
pangkuan Aisyah dan ia pun mendengar 
beliau mengueapkan, "Ya Allah, ampunilah 
aku, berikanlah rahmat kepadaku dan 
pertemukanlah aku dengan kekasihku ." 10 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangarf (64), Bab: 
Sakit Nabi $Sj dan wafatnya (83)) 

.Penjelasan - - -. 

£ijll: Golongan tertinggi. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, menurut jumhur, yang 
dimaksud golongan tertinggi adalah para 
nabi yang menempati ‘illiyyun teratas. Kata 
rafiq bisa disebut untuk tunggal maupun 
jamak. Allah & berfirman; (U^3 «2LJ,{ ^lij) 
“Dan mereka itulah teman yang sebaik- 
baiknya." (An-Nisä': 69) 


10 Imam Nawawi berkata, 'Jumhur berpendapat bahwa 
maksud kata ar-raüq adalah para Nabi yang berada di 
puncak 'illiyytn. 


997 










HADITS KE-1585 

? f •/' ■ j • „ 

AjI £*—l cu 5 :Cj\3 ^ 4-iilfi. duo#> —\0A0 

*^* ^ >*3 ä^li 5w (J^ o^L> Sl 
jjji 3 , iui 5 ^' 

itll "" *f *U \ '?•£"' “?i i • • ' .«■ 
<UM jaAil JJjJI %A) :JjjL> (4^ 4jA>1^ iä~S ÜU 

Aj! t*viÄj^ll (|<>^lLfr 
J* 0 Sr^' <J ^ r * ***^ : <Ä^ H : <^ <£)LiyJI 4jf^t) 

(<jlijj pi_ tj aJlc- <ul 


Aisyah ® berkata, "Aku pernah mendengar 
bahwa seorang Nabi tidak akan meninggal 
hingga ia disuruh memilih antara dunia dan 
akhirat". Kemudian ketika Nabi ^ sakit yang 
menyebabkan wafatnya, aku mendengar 
beliau menuturkan dengan terputus-putus, 
beliau bersabda, 'Bersama orang-orang 
yang telah Allah beri nikmat kepada mereka.' 
Aisyah berkata, 'Aku mengira pada waktu 
itulah beliau diberi pilihan." 
(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabiti dan wafatnya (83)) 


-Penjelasan- 

j j*i\j ^ : Antara tetap hidup di dunia 

atau meninggalkan dunia menuju akhirat. 

5^ : Keras dan kasar yang mengenai rongga 
pemafasan sehingga suara terasa berat. 


HADITS KE-1586 


1 -‘--NoAt 


p » : 0 *sye j&j j 4JL& 4JJI 

i - <f s* i ^ s *» ki - j r • 

<a-jM ^ «.ixtA j^j Ja3 Jä+A> 


11 Artinya, disuruh memilih antara kedudukan di dunia atau 
pindah ke alam akhirat 


jp iifij .J4i3i ijiy Jli» äi .jg jl 

-Tl C,*f I-| • *T- J • ••• 

jäÄÄ (jV3l UJL9 AJlC- tdJtdlft AäS 

j$l i-gJI 4 ^1)1 :jV5 p eäil ciL j£ 
5^ i!f ci^l S IM :cüi 

** "5 ^ 

ii*® u^r* vV Ar i_jV=S” 11 :j tSjUül 

pJL^ aJlc 4)1 


Aisyah ^ berkata, "Rasulullah ^ bersabda 
ketika beliau masih sehat, 'Tidaklah 
seorang Nabi diambil nyawanya sehingga 
diperlihatkan terlebih dahulu tempatnya 
di surga. Laiu ia disuruh memilih/ Tatkala 
menjelang wafat, sedangkan pada saat 
itu kepala beliau berada di paha Aisyah, 
beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau 
mengalihkan pandangannya ke atap rumah 
kemudian bersabda, 'Ya Allah, sekarang 
aku memilih kekasihku yang tertinggi/ Aku 
berkata, 'Kalau begitu beliau tidak akan 
bersama kita. Maka aku pun mengerti bahwa 
ucapannya itu adalah perkataan yang pernah 
beliau sampaikan kepada kami ketika beliau 
masih sehat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Sakit Nabi gjj dan wafatnya (83)) 


-Penjelasan- 

lS£ : Diserahi urusan atau salani perpisahan 
disampaikan kepada beliau. 

JSil: Sakit. 

Jaki .: Terangkat. 


HADITS KE-1587 

4&I J-i SgiJ! 51 US\e, -^AY 

'm $ ‘jfoj 


998 









äJoIxJ icjjül OjUal 

••J» 

^ ju- jäu 51 ? iSi ji:j Äi 

iSjtM aJJJI Jj jl :<UoÄ>- cJU3 öJL9vj 


- >ust,tiiU 


- it-.* - * ?•(-' 

JJ 


ji fLj äi $\ z\*ä 
y£ jijujd <i«3* ^ Ai^ *3£j 
& öb «ii?- y> ? iSä üjs &&S13 

<u>- jt uyLfr -lp JxLu oj u :Jjjuj 4 jio 

&A ä jjlf j! £ksifaj «^Ä s 

ftL-jJl (ju oU AY i r >bS' "tY <£}tevJI a»-^1) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa apabila Nabi 
jg hendak keluar mengadakan perjalanan, 
beliau mengadakan undian di antara istri- 
istrinya. Laiu undian itu jatuh pada Aisyah dan 
Hafshah. Pada malam hari, biasanya Nabi £g 
berjalan bersama Aisyah dan berbincang- 
bincang dengannya. Maka Hafshah 
berkata, "Maukah malam ini kamu menaiki 
kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu 
kemudian kamu melihat dan aku pun juga 
dapat melihat?" Aisyah menjawab, "Ya." 
Akhirnya ia pun menaikinya. 

Kemudian datanglah Nabi pada kendaraan 
Aisyah, sementara yang berada di atasnya 
adalah Hafshah. Beliau mengucapkan salam 
kepadanya, laiu beliau berjalan hingga 
mereka singgah di suatu tempat dan beliau 
kehilangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah 
meletakkan kedua kakinya di antara semak- 
semak, laiu ia berkata, "Wahai Rabbi, 
biarkan kalajengking menyengatku atau ular 
mematukku, dan aku tidak bisa mengatakan 
apa-apa."’ 2 


12 Aisyah melakukan itu karena menyesal telah memenuhi 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menguhdi istri saat akan safar (97)) 

-Penjelasan- 

jiUi oi? • Beliau mengundi istri-istri beliau, 
siapa yang undiannya keluar, beliau ajak 
pergi. 

ityül : Undian didapatkan. 

: Kau melihat sesuatu yang belum 
pemah kau lihat. 

’JŠ\j : Aku melihat sesuatu yang belum pemah 
aku lihat. 

išiaiii: Pola kata ifta’ala dari kata faqadu asy- 
syai'a artinya aku kehilangan sesuatu. 

: Rerumputan ternama, beraroma 
harum, umumnya dihinggapi serangga. 

ji Zyi. JsL : Apa yang Aisyah 
katakan dan lakukan ini karena dorongan 
rasa cemburu terhadap Rasulullah j$g, dan ia 
tahu bawa ia berdosa terkait aj akan Hafshah. 


HAD1TS K.E-1588 


cAJLfr 4)1 tiUUä j) ,^«il -\oAA 
cj&j & ÄI ji Äi jjij cJu^ :Jjij 
jp ajjül jJalS" I jp Üolt jja3 :J£2 j 

4_lc- .Üll ^0 i—AjwsI JjUäi vjbi" "tf :j Uylidl Aa-^l) 

(L^c- 41 I SJtile J-äi r* r^J-y 


Anas bin Malik m berkata, aku mendengar 
Rasulullah jgš bersabda, "Kelebihan Aisyah 
atas wanita-wanita lain adalah bagaikan 
kelebihan tsartd 11 atas makanan yang lain." 


permintaan Hafshah. 

13 Tsartä adalah seienis makanan yang terbuat dari daging 
dan roti yang dibuat bubur dan berkuah. 


999 






(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi (62), Bab: Keutamaan 
'Aisyah @3 (30)) 


HADITS KE-1589 


51 dJa»- -^AA 


eUlft ££> jjjl?- lÜ H|\p G :lj jü «fJuj 

*t£ 4*1 frjj fSUl a5žJ :cJUi ph\ 

jSi <->U t »Ju <3-_p-i) 


f i 1 * 1 " 


Diriwayatkan dari Aisyah & bahwa Nabi 
^3 bersabda kepadanya, “Aisyah, ini Dibril 
menyampaikan salam kepadamu." Maka 
Aisyah menjawab, “Wa 'alaihis salam 
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, 
engkau dapat melihat apa yang tidak aku 
lihat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat ( 6 )) 


UMMU ZAR IN 

HADITS KE-1590 
o:cJl3 

j ^ 

Df * 0^ (3 -^Guj ^)JläGu3 u\ja\ 

•JS- Otfi; jüj : Jji\ ciü 

^ if Jd ül 4j£ ijfSl jrjj cJü 


Jj} cjkl jhl «jilUJl jrjj :&\l)l cJ\S 

.jjdcid 

S/j «jŠ Slj> Sl jrjj :**5» cJü 

fcj»’ õj oi Jjjj :Üfil cj\l 

«J/-» Õ15 «-Il JŠS oi <Sijj :4^oULjl cJG 

jU«£J S/j «Jbll ^jj w-iilirti 

.idi 


j? *i to *£GO. jl iÜuL jtjj oJll 

.4^ £* jf *di ji d&i. as ä S is 
6$^ “r^' o^ ü^ 1 dil 

odii jž^ 0UJ1 ^33 jrjj ALAS* cj\! 

•iUll c^Jl U|i oUjil jLJäc- 

ji»* (lUU dUU Uj «dUU (jrjj :õjuiUJI cJli 
«^IGUJI o^Lis Jji^J <Güi 

.dUjA (jjjf Õ"' &y* õ*-i^ tyS 

j ? 1 ^ *&;j je l 

^ . j ^ 

Z + \ tl •*.*.*•• f -. ■* • ***iTf «^ 

|Gw ^ ^Uj tr 05 ü 1 ^ 
Ji&ZJ iSf^ Jfšj 



1000 



£ö z ^j ^ ^ ‘^3j f' 
^ «üJ aj 6? -c^i 


✓. j 

. . P £» 
• ^ - . I ■* 1 


‘&3j £4' ** 'CQ^ £jj> **J$j *i&ä J^u^ 

&5 •# f &% <J & *& 4 &k & 

ÄJjl> Ui *^j üj ÄJjl> ‘43^ Ja^j ‘l^jllf 

^ Ü2 % <&£ UL^ i4s S ^3 a { 

•UuJuuJU L.JT-U ^Uj J § (\JwJ£JL> 
• + ■* V 

>['''- 
H 




•P # • jÄi 4*s#S 535^' &. «üll 

lAyväš- cifr jU*L $ gljJj I 4 X* 

oA*j cõxSjLŠ IpsšsoJ (jiliai 
Uju £jp 0^)3 ‘Ula>- ji -13 ‘Gyw U*£j «IjjU 

^33 p' ‘ jf: jvlj £jj 5ätl3 j? jf <jU^!3 

3U1 £L; u c^uiii :cJvl 

I 


p ^ 
l • • 


SfLj * 5 » iil <Jll ja :Lž|\c aja 

^ uli At o I jS ** *W ^ 4>^>1) 

OSi 


Aisyah <s& berkata, "Ada sebelas orang 
wanita duduk-duduk, laiu mereka saling 
berjanji dan mengucapkan akad untuk tidak 
menutupi sedikit pun informasi tentang suami 
mereka. Wanita pertama berkata, 'Suamiku 
bagaikan seekor unta yang kurus di atas 
puncak gunung yang terjal, yang landai pun 
didaki dan yang gemuk pun dinaiki.' 

Wanita kedua berkata, 'Aku tidak mau 
menyebarkan informasi tentang suamiku, 


karena aku khawatir jangan-jangan aku 
akan tetap menjadi istrinya. Dika aku berkata 
tentang suamiku berarti aku membuka 
rahasia dan kejelekannya.' 

Wanita ketiga berkata, 'Suamiku sangat 
kaku.. Dika aku bicara aku diceraikan dan jika 
aku diam aku di-ta'liq (digantungkan))' 

Wanita keempat berkata, 'Suamiku bagaikan 
malam hari di Tihamah, tidak panas dan 
tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak 
membosankan.' 

Wanita kelima berkata, 'Suamiku, jika ia 
datang menjadi lupa dan jika ia pergi seperti 
singa, serta tidak menanyakan apa yang 
telah dia janjikan.' 

Wanita keenam mengatakan, 'Suamiku 
kalau makan ia habiskan, kalau minum ia 
tuntaskan, kalau tidur merangkul, dan dia 
tidak memasukkan telapak tangan untuk 
mengetahui gairah istrinya.' 

Wanita ketujuh mengatakan, "Suamiku 
bagaikan lapisan dasar tanah, setiap 
penyakit adalah obat baginya. Dia bisa 
membelahmu atau menumpulkanmu atau 
menghimpun segalanya untukmu.' 

Wanita kedelapan mengatakan, 'Suamiku, 
baunya bagaikan zamab (jenis wewangian) 
dan sentuhannya bagaikan kelinci/ 

Wanita kesembilan mengatakan, 'Suamiku 
tinggi, tegap, gagah, dermawan, dan murah 
hati.' 

Wanita kesepuluh mengatakan, 'Suamiku 
bagaikan raja, apa maksudnya? Bahkan 
melebihi raja. Dia memiliki unta yang sering 
menderum dan jarang berjalan. Apabila 
unta itu mendengar suara genderang, dia 
memastikan bahwa ada bahaya yang 
mengancam/ 

Wanita kesebelas mengatakan, 'Suamiku 
adalah Abu ZarMn (seorang petani), siapa dia? 
Dia tidak menghiasi telingaku dengan anting- 


1001 



anting, dia membuat bahuku membesar. 
Dia bangga denganku sehingga aku pun 
bangga dengan diriku. Dia mendapatkanku 
dalam kelompok orang yang berstatus 
sebagai tawanan/rampasan perang. la laiu 
memperistriku kemudian membuatku hidup 
dalam kesederhanaan yang akrab dengan 
suara ringkikan kuda, unta, dan katak. Dika 
aku berbicara di sisinya, aku tidak dijelekkan. 
Aku bisa tidur hingga pagi dan bisa minum 
sampai puas. 

Siapakah ibu Abu ZaKin? Dia, tempat tidurnya 
terbuat dari pelepah kurma dan puas dengan 
menggembala kambingnya. Siapakah putri 
Abu ZaKin? Dia dimanjakan oleh ayah dan 
ibunya serta dipenuhi pakaiannya, namun 
dia tidak disukai oleh tetangganya. Siapakah 
pembantu Abu ZarMn? Dia tidak menyebarkan 
apa yang kami bicarakan, tidak curang 
dalam mengurus makanan kami, dan tidak 
membuat rumah kami kotor.' 

Perempuan yang kesebelas itu melanjutkan, 
'Suatu ketika, Abu Zafin bepergian yang 
ketika itu tubuhnya sudah tidak memikatnya 
lagi. Laiu dia bertemu dengan seorang 
perempuan yang membawa dua orang 
anaknya bagai dua ekor singa. Kedua 
anak itu bermain dengan dua buah delima 
di bawah pinggang ibunya, kemudian 
Abu Zarfn menceraikanku dan menikahi 
perempuan tersebut. Setelah itu, aku menikah 
dengan seorang laki-laki dermawan dengan 
tunggangan kuda pilihan untuk bepergian. 
Dia memberiku harta yang banyak dan 
sepasang dari setiap jenis wewangian. Kata 
dia, hai Ummu ZarMn (bekas istri Abu Zarln), 
makanlah dan kirimkan pula bahan makanan 
pada keluargamu. Seandainya kuhimpun 
segala sesuatu yang telah dia berikan 
kepadaku, semua itu belum sepenuh bejana 
Abu Zai^in yang paling kecil.'" 


Aisyah melanjutkan, "Rasulullah sgj berkata 
kepadaku, "Aku terhadap kamu seperti Abu 
Zafxn terhadap Ummu Zar'in." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Nikah" (67), Bab: Bergaul 
dengan baik terhadap keluarga (82)) 

-Penjelasan- 

Vjis. tsiif jUi : Ibnu At-Tin menjelaskan; 
perkiraannya; sebelas wanita duduk, sama 
seperti firman Allah; ^ fjij jtij). 

51&U£j : Mereka saling berjanji untuk 
berkata jujur dari hati. 

ii. J3*- jjj3 : Ghats artinya kurus, 

ditinggalkan dan tidak disuka karena kurus. 
Kata ini berasal dari perkataan orang Arab, 
yaitu ü artinya luka mengalirkan 

nanah dan membuat orang jijik. Termasuk 
kata-kata iii (kata-kata menjijikkan) 

dan oli- j) ü- (si fulan buruk akhlaknya). 
Kata ini kebanyakan digunakan sebagai 
kebalikan dari gemuk. Makna kata ini adalah 
suamiku sangat kurus. 

S : Sifat untuk gunung, maksudnya 
tidak datar sehingga bisa didaki. 

JlsiiS gLJ. S) : Ini sifat untuk kata jLÜJl , 
maksudnya karena sangat kurus, tidak ada 
seorang pun berminat kepada suaminya, 
sehingga berpindah ke tempatnya. ol&i 
artinya aku memindahkan sesuatu. 

‘0. J-J* ^ oJl*: Yaitu aku tidak akan 

memberitahukan kabar tentang suamiku. 

yS* S õl oU-t yi: Aku khawatir tidak menyisakan 
sedikit pun dari kabarnaya, kata ganti di sini 
merujuk pada maksudnya kabar tentang 
suamiku panjang lebar dan banyak, jika aku 
mulai memberitahukan, aku tidak akan bisa 
meneruskan hingga tuntas, untuk itu aku 
cukup menyebut isyarat tentang aib-aibnya 
karena khawatir penuturan akan terlalu 
panjang lebar. 

yätj 'd \: ’Jr& jamak artinya 
urat dan saraf melilit di bagian tubuh tertentu 


1002 





hingga menimbulkan tonjolan, jamak 
5/4 artinya sama seperti hanya saja 
bajr khusus di bagian perut. Inilah makna 
asal kedua kata ini, selanjutnya keduanya 
digunakan untuk duka dan kesedihan. 
Al-Ashma’i menuturkan, “Kedua kata ini 
digunakan untuk cacat-cacat tubuh." Abu 
Ubaid bin Salam dan Ibnu Sikit menyatakan, 
"Kedua kata ini digunakan untuk sesuatu 
yang disembunyikan seseorang agar tidak 
diketahui orang lain." Makna ini dipastikan 
Al-Mubarrad. Al-Kahththabi menyatakan, 
maksudnya adalah aib-aib suaminya 
yang terlihat dan rahasia-rahasianya yang 
tersembunyi. 

tisjj 4!^' «J*» : Terlalu jangkung dan 
buruk posturnya. An-Nawawi menjelaskan, 
maksudnya jangkung namun tidak ada 
gunanya. 

cijf 5jj jisf jkif 51: Jika aku sebutkan aib- 
aibnya laiu ia mendengar, ia menceraikan 
aku, dan jika aku diam, aku dibiarkan 
menggantung, tidak punya suami namun 
tidak pula menjanda. Abu Sa'id Adh-Dharir 
menjelaskan, yang benar, *asynaq artinya 
tinggi dan mulia, yang mampu menguasai 
diri dan tidak bisa diatur wanita, justru 
ia yang mengatur mereka seperti yang ia 
inginkan, istri takut untuk berbicara di 
hadapannya, istrinya diam dengan marah. 
Az-Zamakhsyari menyatakan, kata-kata ini 
merupakan pengaduan yang fasih. 

«iJvS: Tihamah adalah nama 
untuk apapun yang ada di Najd dari negeri 
Hijaz, berasal dari tuhn yang berarti pengap. 
Maksudnya, suaminya tidak suka menyakiti, 
justru menyenangkan, kehidupannya nikmat 
seperti malam hari di kawasan Tihamah yang 
mengasyikkan. 

j* V) ji- S : Tidak panas dan tidak terlalu 
dingin. 


till Sl} S} : Aku aman darinya sehingga 
tidak takut pada keburukannya, ia juga tidak 
membosankan sehingga merasa jemu untuk 
bergaul denganku. 

jj ^>1 iS-jj : Maksudnya 

melakukan tindakan seperti yang dilakukan 
macan, maksudnya sering tidur. la 
menuturkan, saat suaminya masuk rumah, 
ia sering tidur dan melalaikan urusan 
rumah, tidak menanyakan apa saja barang- 
barangnya di rumah yang masih ada dan yang 
hilang atau häbis. Ia menyamakan suaminya 
seperti macan karena sering tidur. 

xJ 6*5 : artinya ketika sudah berada di 
tengah-tengah kerumunan atau berperang, 
ia seperti singa. 

lii Sj : Tidak menanyakan barang 
miliknya yang ada di rumah, apakah harta 
ataupun benda-benda lain. 

Jj jšl 5j ürjj iiAUl oJd : Ulama menjelaskan, 
Jjjl dalam makanan artinya banyak makan 
dengan berbagai jenis makanan hingga tidak 
ada sedikit pun yang tersisa. 

J&1\ 0j3: Meminum seluruh air yang ada 

di dalam bejana, berasal dari kata syufafah 
artinya minuman yang tersisa dalam bejana. 
Ketika minum, ia meminum hingga häbis. 

Jsil gij : Tidur di pojok, berselimut 
dengan bajunya sendiri, berpaling dari 
istrinya, istrinya sedih karena sikapnya itu. 

iJl JS3* V 3 : Tidak p emah menj u lurkan 
tangan untuk mengetahui kesedihan yang 
dirasakan istrinya sehingga bisa ia lenyapkan. 
Kemungkinan yang dimaksud adalah 
suaminya tidur seperti lelaki lemah, gagal, 
dan maias. Maksudnya, suaminya tidak 
menanyakan sesuatu yang menjadi perhatian 
istrinya. Ia menyebut suaminya kurang 
menyayanginya. Ketika suaminya melihatnya 
sakit, ia tidak memasukkan tangan ke dalam 
tubuhnya untuk mengetahui kondisinya. Si 
istri ini menyebut suaminya menyatukan 


1003 



sifat tercela, kikir, rakus, hina dan tidak 
memperlakukan istri dengan baik, karena 
orang Arab mencela orang banyak makan 
dan minum, memuji orang yang sedikit 
makan dan minum, juga memuji orang yang 
sering berhubungan badan, sebagai bukti 
kejantanannya sehat. 

JCUc jf iUUfc ^5 ailill oJti : Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fathr, Iyadh dan 
lainnya menjelaskan, ghayaya' kemungkinan 
berasal dari kata ghayayah, artinya apapun 
yang menaungi seseorang di atas kepalanya, 
seakan ia tertutup oleh benda tersebut 
karena kebodohannya. Kemungkinan 
makna yang disampaikan Ibnu Hajar ini 
dipastikan Az-Zamakhsyari dalam Al-Fä'iq. 
An-Nawawi menjelaskan, Iyadh dan lainnya 
menjelaskan, yang benar ghayaya , berasal 
dari kata ghayayah, artinya gelap dan apapun 
yang menaungi seseorang, artinya tidak tahu 
jalan. Atau mungkin si wanita ini menyebut 
suaminya berat ruhani, ia seperti naungan 
gelap yang tidak ada cahayanya, atau yang 
ia maksud adalah seluruh urusan suaminya 
tertutup, tidak diketahui, atau kata ghayayah 
berasal dari kata ghayy artinya tekun dalam 
keburukan, atau berarti kerugian dan 
kesesatan, seperti disebut dalam firman All ah 
ass, “Maka mereka kelak akan menemui 
kesesatan" (Maryam: 59) Atau l ayaya' yang 
berarti tidak bisa membuahi sel telur istri. 
Pendapat lain mengartikan lelaki impoten 
yang tidak bisa menyetubuhi istri. 

tl: Orang yang segala urusannya tertutup 
karena bodoh. Pendapat lain mengartikan; 
orang yang tidak mampu berbicara sehingga 
kedua mulutnya tertutup. Yang lain 
mengartikan; bodoh dan gagap berbicara. 

l\i d t iS Jt : Artinya segala penyakit dan aib 
orang ada dalam dirinya. Kemungkinan, (il) 
adalah sifat untuk (*i$), dan (»i$) adalah khabar 
(J>), artinya semau penyakit yang ada pada 
tubuhnya adalah penyakit yang mencapai 


puncaknya, seperti IjwJ õ\ dan lii o! 
JJÜ (Zaid ini benar-benar luar biasa, kuda ini 
benar-benar luar biasa). 

: Luka di kepalamu. Luka-luka di kepala 
dalam bahasa Arab disebut ^l^. 

lillijf: Lukamengenaitubuhmu. Mungkinyang 
dimaksud adalah apapun yang ada padamu 
dihilangkan, atau mungkin maksudnya luka 
pada istri karena kelancangan suami atau 
permusuhan suami. 

liti Hš j \: Menyatukan keduanya (melukai 
kepala dan tubuh). Artinya, si suami kadang 
melukai kepala istrinya, kadang memukul, 
mematahkan bagian tubuh, atau menyatukan 
keduanya (melukai kepala dan tubuh). 

uJj! Js JJl (jrjj fc*ll)l eJli : Kelinci adalah 
hewan yang lembut saat disentuh, bulunya 
sangat lembut. Lam pada kata JJ \ 
menggantikan kata ganti, maksudnya ÜS 
(sentuhannya), atau ada kata yang dibuang 
di sini, perkiraannya; iL JJl (sentuhan 
darinya). 

'tZj 6y"-5 : Zarnai} adalah sejenis 
tanaman yang harum baunya. Pendapat lain 
mengartikan; rumput lembut yang harum 
baunya, nunput ini tidak ada di negeri 
Arab meski mereka menyebut rumput ini. 
Pujangga mengatakan; 

Ayahku menjadi tebusan bagimu, mulutmu 
bagusgiginya 

Seakan ditaburi zarnab 

Lam pada kata ££ll sebagai pengganti kata 
ganti, maksudnya JSšy (aromanya), atau ada 
kata yang dibuang di sini, perkiraannya; 

Ot (aroma darinya). Si istri ini menyebut 
suaminya memiliki tubuh yang lembut. Atau 
mungkin si istri ini menyebut kata-kata ini 
sebagai kiasan akhlak suaminya yang baik, 
halus budi pekertinya, keringatnya wangi 
karena sering mändi dan menggunakan 
minyak wangi. 


1004 



jUJI &-A31 fcsJVS: Ulama menjelaskan, 

makna oUjt adalah orang mulia dan 
temama. Makna asli *imad adalah tiang 
rumah, jamaknya ‘umud. Maksudnya, ia 
berasal dari keluarga terhormat di tengah 
kaumnya. Pendapat lain mengartikan; rumah 
yang ia huni tinggi tiangnya agar terlihat para 
tarnu dan siapapun yang punya keperluan 
bisa datang ke sana. Seperti itulah rumah 
orang-orang dermawan. 

olillt : Nijad adalah tali pedang. Si istri 
menyebut suaminya berpostur tinggi, karena 
orang tinggi memerlukan tali pedang yang 
panjang dan tinggi. Orang Arab memuji orang 
yang memiliki tali pedang yang panjang. 

oUjll ,Ltic : Ia menyebut suaminya murah 
hati, sering menjamu tarnu dengan memberi 
daging dan roti, sehingga kayu bakamya 
banyak, konsekwensinya abunya juga banyak. 
Pendapat lain menyatakan; perapian miliknya 
tidak dipadamkan pada malam hari agar para 
tarnu tidak kegelapan. Orang dermawan 
biasanya menyalakan api di tengah gelap 
malam di atas bangunan-bangunan tinggi, 
mereka mengangkat obor dengan tangan 
agar para tarnu tidak kegelapan. 

otilt j; o^t : Para ahli bahasa menjelaskan, 

II õlilt adalah tempat perkumpulan 
suatu kaum. Si istri ini menyebut suaminya 
dermawan dan pemimpin, karena orang 
yang rumahnya berada di dekat tempat 
perkumpulan adalah orang yang memiliki 
sifat seperti itu (dermawan dan pemimpin), 
karena para tarnu umumnya menghampiri 
tempat perkumpulan, selain itu orang-orang 
dermawan umumnya rumahnya berdekatan 
dengan tempat tersebut, sementara orang- 
orang tercela umumnya menjauhi tempat- 
tempat seperti ini. 

liUU Uj *JllU 3 ŽJ 4 UJI cJtl : Kata tanya 
untuk ungkapan heran dan membesarkan, 


maksudnya siapa gerangan Malik itu? 
Alangkah agung dan mulianya dia. 

uUo j* jt uüti : Lebih mengagungkan dan 
meninggikan kedudukan suaminya, juga 
sebagai penjelasan untuk sebagian hai yang 
tidak diketahui. Suaminya lebih baik dari 
pujian dan kebaikan yang ia sebut. 

Jji iS : Jamak yaitu tempat 
unta menderum, maksudnya tempat unta 
menderum miliknya juga banyak, atau 
maksudnya unta-untanya sering dibiarkan 
merumput kemudian setelah itu diperah 
susunya, laiu unta-untanya menderum, 
sehingga tempat-tempat untuk menderum 
banyak jumlahnya. 


pillil õSUi : Artinya suaminya punya 
banyak unta, unta-untanya menderum di 
halaman rumahnya, unta-unta tersebut 
jarang dilepas untuk mengembala, kecuali 
jika terpaksa, unta-untanya lebih sering 
menderum di halaman rumahnya, ketika 
tamu-tamu datang, unta-unta Sudah siap laiu 
mempersilahkan mereka mengambil susu 
dan daging unta-unta miliknya. 

£it tSj adalah kayu 
yang dipukul dengan kapak untuk dipotbng 
kecil-kecil. Maksud si wanita ini, suaminya 
biasa menyembelih unta untuk tarnu ketika 
ada tarnu, memberi mereka gaharu, alat-alat 
musik, dan minuman. Ketika unta mendengar 
suara kayu dipukul dengan kapak, unta tahu 
ada tarnu datang dan pasti disembelih. 


J oJtS : Si istri 

ini terlebih dahulu memberitahukan nama 
suaminya, setelah itu ia agungkan suaminya 
dengan berkata J>\ Ui) “Siapa gerangan 
Abu Zara?” maksudnya, ia adalah hai besar, 
sama seperti firman Allah tst, "Hari kiamat. 
Apakah hari kiamat ituT (Al-Häqqah: 1-2). 


: Naus artinya gerakan segala 
sesuatu yang normaL litli 3 llp artinya 


1005 



suamiku memberiku anting, anting ini 
bergerak-gerak karena banyak. 

{JJ. j* : ulama menjelaskan, 
maknanya; memenuhi tubuhku dengan 
lemak, maksudnya bukan hanya kedua 
lengan saja, karena ketika dua lengannya 
gemuk, seluruh badannya juga gemuk. 

ts-ij &\ '• Ibnu Anbari menjelaskan, 

maknanya; suamiku mengagungkanku 
sehingga aku terasa agung bagi diriku. 

\jJ=» && artinya fulan membanggakan 

ini dan itu. Ibnu Sikit menjelaskan, 
maknanya; suamiku membanggakanku, 
aku pun menjadi bangga. Ibnu Abi 
Uwais menjelaskan, maknanya; suamiku 
memberikan keleluasaan dan kesejahteraan 
padaku. 

&& JÄ* & jJJ-j : ghunaimdh adalah bentuk 
tasghir dari kata ghanam, maksudnya 
keluarganya memiliki banyak kambing. Kata 
ini disebut dalam bentuk mu'annats karena 
dimaksudkan berbentuk kata jamak, orang 
Arab kurang menghiraukan orang yang 
memiliki kambing. 

: Sisi gunung, maksudnya mereka tinggal 
di salah satu sisi gunung karena jumlah 
mereka sedikit, kambing mereka juga sedikit. 
Ibnu Qutaibah menyatakan, Nafthawaih 
membenarkan makna ini. Ia menyatakan, 
makna J 4 S adalah mereka hidup susah. 

oi artinya ia hidup susah, seperti 
disebut dalam firman Allah s&, "Dan ia 
memikul beban-bebanmu ke suatu negeri 
yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, 
melainkan dengan kesukaran-kesukaran 
(yang memayahkan) diri.”(An-Nahl: 7) Inilah 
makna yang dipastikan Az-Zamakhsyari, 
namun dilemahkan yang lain. 

rgfcjd : Shahil adalah suara 
kuda, athith adalah suara unta yang 
kebanyakan muatan. Athith disebut untuk 
suara apa saja yang timbul karena tekanan, 


seperti disebutkan dalam hadits tentang 
pintu surga, "Sungguh, akan tiba suatu masa 
padanya (pintu surga) dimana ia berkeretak 
(karena penuh sesak).” Maksudnya, si suami 
menempatkan istrinya di tengah-tengah 
keluarga pemilik kuda dan unta. 

JLjlSj : Memasukkan gandum ke dalam alat 
penumbuk untuk memisahkan biji dengan 
bulir. 

jsij : Dari kata fUfiM (g artinya 
memisahkan buah dari biji dan semacamnya. 
Kesimpulannya, si wanita ini menuturkan, 
suaminya mengalihkannya dari kehidupan 
susah menuju kekayaan nan lapang berupa 
kuda, unta, tanaman, dan harta benda 
lainnya. 

SU: Tidak pernah aku dikatakan, "Semoga 
Allah memperburuk (nasib)mu,” atau aku 
tidak mengeluarkan kata-kata buruk. 

$£■ ŠJi : Karena ia sering memuliakan dan 
memanjakanku, ia tidak pernah menolak 
kata-kataku atau menjelekkan apa yang ia 
lakukan. 

ižj \y. Aku tidur pada pagi hari namun 
aku tidak dibangunkan. Ini mengisyaratkan, 
segala keperluannya sudah dicukupi, baik 
keperluan rumah maupun keluarga. 

Jj&j : Syamar meriwayatkan dari Abu 
Zaid; taqannah adalah minum setelah puas. 
Ibnu Habib mengartikan; puas setelah puas. 
Abu Sa’id mengartikan; taqannah adalah 
minum perlahan karena susunya banyak, 
karena ia merasa tidak akan kekurangan 
susu, sehingga tidak perlu segera minum. 
Abu Hanifah Ad-Dainuri menjelaskan, 

Jt artinya enggan minum karena 
sudah puas. Al-Qali menjelaskan, 

Mci £Liu unta enggan minum setelah merasa 
puas. Abu Zaid bin Ibnu Sikit menuturkan, 
kebanyakan yang digunakan dalam kata- 
kata orang Arab adalah && . Ibnu Sikit 

menjelaskan, makna kata-kata gpifc adalah 


1006 



tidak menghentikan minumku. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, 
menurut penjelasan para imam, makna 
adalah minum hingga puas sampai tidak muat 
lagi, atau si suami tidak mengurangi jatah 
minuman istrinya dan tidak menghentikan 
minumnya hingga ia merasa puas. 

jri5l£i J &.:AbuUbaiddanlainnyamenjelaskan; 
‘akum adalah wadah berisi makanan atau 
barang-barang, bentuk tunggalnya ‘ikam. 
Pendapat lain mengartikan; semacam 
keranjang tempat wanita menaruh barang 
simpanan, demikian yang dituturkan Az- 
Zamakhsyari. Radah adalah tulang besar. Jika 
ada yang bilang; radah adalah kata tunggal, 
laiu bagaimana menjadi kata sifat untuk 
kata 'akum, karena jamak tidak boleh disifati 
dengan kata tunggal? Al-Qadhi menjawab; 
yang dimaksudkan adalah setiap wadah 
terdapat tulang besar, atau radah sebagai 
mashdar sama seperti kata dzahab, atau 
dengan membuang mudhaf, yaitu wadah- 
wadahnya memiliki tulang, karena ada juga 
kata jamak yang disebut dengan kata tunggal 
seperti yang didengar dari orang Arab, seperti 
kata jojf, kemungkinan kata-kata di atas 
termasuk kata jamak yang disebut dengan 
kata tunggal, seperti disebut dalam firman 
Allah 

£\il : Rumahnya luas. Fasih dan fasah 
artinya sama. Si wanita ini menuturkan, 
ibu suaminya memiliki banyak perabotan, 
peralatan, baju, banyak harta, dan rumahnya 
besar, mungkin penuturan ini secara hakiki, 
menunjukkan kekayaan besar yang dimiliki 
suaminya, atau mungkin kiasan untuk 
banyaknya kebaikan dan kenikmatan hidup 
yang mereka alami, karena orang Arab 
mengatakan; fulanun rahabun nuzul artinya 
fulan memuliakan orang yang singgah di 
rumahnya. Si wanita ini menyebut ibu 
suaminya, maksudnya suaminya sangat 
berbakti kepadanya, dan suaminya belum 


tua, karena umumnya orang yang punya ibu 
disebut-sebut seperti itu. 

Oki Jnf ÜjJai : mashdar mimi, 

artinya dilepas, hkli\ artinya pelepah hijau 
yang dibelah menjadi dua bagian tipis- 
tipis, kemudian disulam menjadi tikar. 
Maksudnya tempat tidur suaminya di masa 
kecil laksana pelepah kurma yang dilepas, 
artinya suaminya saat kecil langsing dan 
tidak gemuk. Atau maksudnya adalah pedang 
yang dihunus dari sarungnya. Orang Arab 
menyamakan lelaki seperti pedang karena 
watak keras dan wibawanya, atau karena 
keindahan dan kilauannya, atau karena 
kesempumaan bentuknya yang lurus. 

yjk\ : Jafrah adalah anak kambing 

ketika berusia empat bulan, dipisahkan dari 
induknya, dan mulai merumput. Si wanita ini 
menyebut suaminya IDl JL* artinya perutnya 
tidak membuncit. 

Ijil ^£5 li^f : Taat dan menuruti perintah 
kedua orang tuanya, maksudnya si wanita ini 
berbakti kepada keduanya. 

I^ILS" : tubuhnya padat dan gemuk. 

liijU-11^3 : Mereka menyatakan bahwa yang 
dimaksud lir;U- adalah madunya. Kecantikan, 
sifat menjaga diri, dan sopan santun madunya 
membuatnya marah. 

ULai iliS S : Jangan kau sebarkan 
ceritanya, atau jangan buru-buru berkhianat, 
atau jangan mencuri dengar. adalah 
bekal, makna aslinya adalah sesuatu yang 
didapatkan orang pedalaman dari orang 
perkotaan yang ia bawa ke rumah untuk 
dimanfaatkan keluarga. Artinya, si suami 
menyebut istrinya amanah. 

%: Ia tidak membiarkan adanya 
sampah berserakan di rumah seperti sarang 
burung, ia selalu membersihkan rumah dan 
memperhatikan kebersihannya. 

adalah kotoran susu, 
bentuk tunggalnya bentuk jamaknya 


1007 



mengikuti pola afal, namun yang dikenal 
adalah i&j jika kotorannya banyak dan 
jika kotorannya sedikit, Ü& 
artinya keju dikeluarkan dari sisi dengan 
mencampurkan air ke dalamnya dan 
mengaduk-aduknya. Maksudnya, susu- 
susu hewan milik suaminya keluar di masa 
subur dan di tengah musini semi. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fatk, saya katakan; 
istri Abu Zara’ menyebutkan kata-kata 
ini mungkin karena Abu Zara' melihat 
seorang wanita dalam kondisi seperti itu, 
membersihkan kotoran susu hingga lelah laiu 
istirahat. Abu Zara' melihat si wanita tersebut 
dalam kondisi seperti itu. 

IftjJaž. cJt : Abu Ubaid 

menjelaskan, maknanya; wanita ini memiliki 
pantat besar, ketika ia tidur terlentang, 
pantatnya menekan tanah hingga di 
bawahnya menimbulkan celah dimana 
delima bisa menggelinding di celah tersebut. 

tf* SU-j JÜj dJ&Z : Setelah itu aku menikahi 
seorang pembesar, berpenampilan baik. 
<Sx iH dari segala sesuatu adalah bagian yang 
terbaik. 

tfi. CS 3 : iS}Si\ adalah kuda yang lari cepat 
tanpa lelah. 

vlEi U-fj : J &-1 adalah tombak, dinisbatkan 
kepada Khath, sebuah perkampungan 
di kawasan pesisir di dekat Oman dan 
Bahrain. Abu Fath menjelaskan, kawasan 
ini disebut Khath karena terletak di tepi 
pantai. Tepi pantai disebut khath karena 
kawasan ini memisahkan antara lautan dan 
daratan. Tombak disebut khathiyah karena 
tombak tersebut dibawa ke kawasan ini dan 
diluruskan, 

UiS ^ artinya membawa unta ke 

kandang, adalah kata jamak yang tidak 
ada bentuk tunggalnya, ia adalah jenis unta 
istimewa. Juga disebut untuk seluruh hewan 
ternak jika di antaranya ada unta, ^11 adalah 


sesuatu yang banyak baik harta atau yang 
lain, artinya fulan memperbanyak 

(barang atau harta benda untuk) fulan, kata 
ini disebut dalam bentuk mudzakkar meski 
kata ini sebagai kata sifat untuk muannats 
untuk menyamakan sajak, di samping setiap 
kata yang bukan muannats hakiki bisa 
disebut dalam bentuk mudzakkar ataupun 
muannats. Al-Qasthalani menukil dari Al* 
Farra', kata m udzakkar, bukan muannats. 
Orang Arab mengatakan; lj\j lii (ini unta 
datang ke tempat minum). (Demikian yang 
disebut Al-Qasthalani dalam Al-Mudzakkar 
wal Mu'annats karyanya, halaman: 222). 
Maksudnya dua unta, kemungkinan yang 
dimaksud dalam hadits ini golongari unta, 
karena sesuatu yang berpasangan juga 
disebut golongan seperti disebut dalam 
firman Allah es ; (ri$ '{S&j) "Dan kamu 
menjadi tiga golongan." (Al-Wäqi’ah: 7). 

iililt iSjxj : Berilah mereka makanan secara 
leluasa.žjÜladalahmakanan.Kesimpulannya, 
si wanita ini menyebut suaminya seorang 
pemimpin, pemberani, mulia, dan murah 
hati karena ia membolehkan si wanita ini 
memakan harta miliknya sesukanya, dan 
memberikan keluarganya seperti yang ia 
inginkan, sebagai sikap memuliakan si istri 
secara dilebih-lebihkan. Meski demikian, 
suami yang kedua ini tidak berkesan di 
hatinya seperti kesan suami pertama; Abu 
Zara'. Banyaknya harta benda suami kedua 
ini tidak berarti jika dibandingkan dengan 
Abu Zara' meski hanya memiliki sedikit harta, 
meski di saat-saat terakhir Abu Zara’ berlaku 
tidak baik kepadanya dengan mencerainya. 
Namun cinta si wanita ini kepada Abu Zara’ 
membuat suami-suami lain membencinya, 
karena Abu Zara’ adalah suami pertamanya, 
sehingga cinta Abu Zara' tetap bertahan 
di hati si wanita ini. Untuk itu orang yang 
punya pandangan lurus tidak suka menikahi 
seorang wanita yang dicerai suaminya, 


1008 



karena dikhawatirkan masih punya cinta 
pada mantan suami. 

AI-Qadhi Iyadh menuturkan; kata- 
kata Ummu Zara’ sangat fasih, meski ia 
menuturkan banyak kata tiada guna, namun 
kata-katanya bagus, tanda-tandanya jelas, 
bagian-bagiannya juga jelas, ia menegaskan 
kaidah-kaidah kata dan memperkokoh 
makna-makna kata, sebagian di antaranya di 
tempatkan di bagian balaghah, dan sebagian 
lainnya di tempatkan di bagian badi’. 
Ketika Anda mencermati penuturan wanita 
kesembilan yang suaminya memiliki tiang 
dan tali pedang, Anda tentu menemukan 
sisi balaghah kata-katanya menyatu. Oleh 
karenanya, tidak ada kata-kata selembut 
kata-kata istri Abu Zara', tidak ada kata-kata 
sekuat aturan kata-katanya, tidak ada kata- 
kata seindah sajaknya, dan tidak ada kata- 
kata sehebat bentuk kata-katanya, seakan 
rangkaian kata-katanya tertuang dalam satu 
cetakan, memiliki bentuk yang sama. Jika 
Anda mencermati kata-kata wanita pertama, 
Anda pasti menemukan kata-kata tersebut 
selain benar tasybih- nya dan berkilau bentuk 
kata-katanya, juga menyatukan berbagai 
jenis kata-kata yang baik dan menyingkap 
penutup wajah balaghah. Bahkan, kata-kata 
semua wanita ini bersajak indah, selaras 
bentuknya, dan Iuar biasa keindahannya. 
Demikian penjelasan Al-Qasth alani. 


KEUTAMAAN FATHIMAH, 
PUTRI NABI M 


HADITS KE-1591 

2 jp 5 ' «^ 4 $» t f- # jyrlfi _ ' oM 

* "II l * 7"* 4 '*'• t A * " • " * * • 

J-? «UjJ-JI ^l ajj^ jj 

-T" * •" * •" " • 

‘Cr # J*** 


Ji :i jul foy*. £ ^ Äi 

jül H cül Xii jti 

ÄI ÄI JJij JuL d\ Ji ti 
fjä iioi: Ju-f «jiij *3* 
j£- ijui OÜ ÄI $ 

jjij fSui CuS jp jt 
«ajs 4 jtöi «fLj *£* äi & äi 
fcyl Si: jüš ^ <Ui jp 

!&? fe* 4 ^ ^ 4 JŽI < j* 

4jJaLa« 4 (J-*^ ri** (JJ 0 ^ ^ 

^ ** *** _ ^ ^ «*> >, ^ 

JÜ *4 jjä ^ ! Jli »Cl 

< 4 X 113 <Ul3>- Slj p>t c~J 

<fLj ÄI ji ÄI (IL £*1 S 

1 JJ l 4X)I J*& OJjj 

i>* j& L» vV e : i_r— ey : j lSjLwJI 

iLatj p 1 4 .1 ^ dil ^11 


Ali bin Husain berkata, "Ketika sampai di 
Madinah tempat terbunuhnya Yazid bin 
Mi/awiyah pasca terbunuhnya Husain bin Ali 
m, ia ditemui oleh Al-Miswarbin Makhramah. 
Laiu Al-Miswar berkata, 'Apakah kamu ada 
keperluan denganku?' Aku jawab, 'Tidak/ 
Laiu ia berkata lagi, 'Apakah kamu termasuk 
orang yang diberi pedang Rasulullah 
Sungguh, aku khawatir bila mereka dapat 
mengambilnya darimu. 

Demi Allah, seandainya kamu 
menyerahkannya kepadaku, aku tidak akan 
pernah memberikannya kepada mereka 
untuk selamanya hingga aku terbunuh. Dan 
sesungguhnya Ali bin Abu Thalib pernah 


1009 




meminang anak perempuan Abu üahal 
untuk dimadu dengan Fathimah ^. Laiu aku 
mendengar Rasulullah berkhotbah kepada 
orang-orang tentang masalah itu di atas 
mimbar ini. Saat itu aku sudah balig. Beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya Fathimah adalah 
bagian dariku dan aku sangat khawatir ia 
terkena fitnah dalam agamanya.' 

Kemudian beliau menyebutkan kerabat beliau 
dari Bani Abdu Syamsi seraya menyanjungnya 
dalam hubungan kekerabatannya yang baik 
kepada beliau. Beliau melanjutkan, 'Dia 
berbicara kepadaku laiu membenarkan aku 
serta berjanji kepadaku dan ia menunaikan 
janjinya kepadaku. Sungguh, aku bukanlah 
orang yang mengharamkan apa yang halal 
dan bukan pula menghalalkan apa yang 
haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan 
bersatu putri Rasulullah ^dengan putri musuh 
Allah selamanya."' M 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian seperlima" (57), 
Bab: Penjelasan tentang baju besi, tongkat 
dan pesang Nabi %% (5)) 


• Penjelasan ■ 


Jili- & ^ : Ia adalah Zainal Abidin. Miswar 
kemudian berkata kepada Zainal Abidin; 


jül4-ifr iul Jjll k_a.« ti-il ! Al” 


Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath; maksud Miswar adalah untuk 
menjaga pedang Nabi šjg agar tidak jatuh ke 
tangan orang yang tidak mengetahui nilai 
pedang tersebut. Nampaknya, pedang yang 
dimaksud adalah pedang Dzulfiqar yang 
beliau dapatkan dalam perang Badar sebagai 


14 Imam Nawawi berkata dalam Syarb Muslim, °Para ulama 
mengatakan, 'Hadits ini menjelaskan bahwa menyakiti 
Nabi ig, bagaimanapun, adalah haram.’ Mereka juga 
mengatakan, 'Nabi jg telah memberitahukan bahwa 
Ali boleh menikahi anak perempuan Abu lahi. Beliau 
bersabda, 'Aku tidak mengharamkan yang halal.' Akan 
tetapi ia dilarang karena dua sebab; Pertama, hai itu akan 
menyebabkan Fathimah (putri Nabi) sakit hati hingga 
mengakibatkan beliau juga sakit hati. Kedua, khawatir 
akan timbulnya fitnah lantaran rasa cemburu. 


rampasan perang dan yang beliau impikan 
pada perang Badar. 

J&i S: Yaitu pedang tidak sampai kepada 
mereka. 

: Mencabut nyawaku. 

& Liti aj: Yaitu bagian dariku. 

ü7 ii xj. ^ ■yt '«5 j^> : Jl disebut untuk 
suami, kerabat suami, dan kerabat istri, kata 
ini berasal dari kata artinya 

aku mendekatkan sesuatu, adalah 

mendekatkan diri kepada orang-orang asing 
dan orang-orang jauh, yang dimaksud , J^\ 
dalam hadits ini adalah Ash bin Rabi’ bin 
Abdul Uzza bin Abdu Syams, ia adalah suami 
putri Nabi sgš, Zainab, sebelum kenabian. 

jü .35 : Maksudnya Ash bin Rabi’ berjanji 
untuk mengantarkan Zainab dari Makkah 
ke Madinah. Imam An-Nawawi menjelaskan 
dalam Syarh Muslim ; ulama menjelaskan, 
hadits ini menyebutkan haram menyakiti 
Nabi jgg dalam kondisi dan dengan cara seperti 
apapun meski perlakuan menyakitkan ini 
muncul dari sesuatu yang asalnya mubah kala 
beliau masih hidup. Ketentuan ini tidak sama 
dengan orang lain. Ulama juga menyatakan, 
Nabi sü membolehkan pernikahan antara 
putri Abu Jahal dengan Ali berdasarkan 
sabda beliau, "Aku tidak mengharamkan 
yang halal," namun beliau melarang Ali 
menyatukan putri beliau, Fathimah, dengan 
putri Abu Jahal dalam ikatan pernikahan 
karena dua alasan yang tertera dalam sabda 
beliau. Pertama; pernikahan ini menyakiti 
Fathimah sehingga beliau juga tersakiti 
dan binasa karenanya. Ini menunjukkan 
kesempurnaan kasih sayang Nabi žg kepada 
Fathimah. Kedua; mengkhawatirkan fitnah 
terhadap Fathimah karena cemburu. 


1010 






HADITS KE-1592 

& OI :JÖ -SOK 

UU-aj c J u U i Sjj C&-* 

:cJUl tjjUj Äi Äi j}Uj cJll 
^ llij nS#Sä 4^ s ülll dUjl 
ÄI Ji ÄI j^j fUl öf cl £fll 

V" i s t \° -' - s l- -• „ ♦?- 

(•Xaj U®1 »n (y^y A£ a i ^ u*3 «aJL^ A*jLC- 

s^j jSW ‘^jJl 65 ü?^» «SJAjf 

Ä13 Oi i uiij ‘<J-? 4 **sj iltli Õjj 
,dij *1* <S*i Ji -ii .yij ci S 
J#l Qp ^5 Jij iie. rfätljie- üy 

(f «" 

J-» v->^-°i JSlÜ <_j\iS" "V? :,j JljUvJl *^»-l) 

« õ ' * pUj A&i jl^^l jSä i-*Aj NT lpl—) 4^1& 

4^' O* u 0 ^' 


Al-Miswar bin Makhramah berkata, "Ali 
pernah meminang putri Abu 3ahal laiu hai 
itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah 
menemui Rasulullah ^ dan berkata, 'Kaummu 
mengira bahwa baginda tidak marah demi 
putri baginda. Sekarang Ali hendak menikahi 
putri Abu 3ahal.' Maka Rasulullah gg berdiri 
dan aku mendengar beliau bersyahadat 
dan bersabda, 'Ämma ba'du. Aku telah 
menikahkan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' laiu ia 
bercerita kepadaku dan membenarkan aku. 
Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian 
dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila 
ada orang yang menyusahkannya. Demi 
Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah 
^3 dan putri dari musuh Allah pada satu 
orang laki-laki.' Maka Ali membatalkan 
pinangannya." 


(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi sjgf (62), Bab: Kerabat Nabi jg 
diantaranya Abu Al 'Ash bin Ar Rabi' (16)) 

-Penjelasan- 

S Oli: Ketika mereka disakiti. 

: Ingin menikah. 

6* : Memperlakukan Fathimah secara 
tidak haik, entah Ali bin Abi Thalib atau yang 
Iain. 


HADITS KE'1593 

'jh- j»}llJl ÄUkli} tliilc v£J«l>- 

0$jl & UJ :cJ\3 J&p\ f f 

iL jtä $ i Z* üle t fLj *3* äi j* 

S fSUl £lž, tl?ll cjUiÖ f^-l} 

ui.j UI} dil jdij ä Äi 

^ 2 >~*' O* J’ 4 ***?'! f-> 

4 ^ 3 ^ (il; 4 JI IjujÜ> cJUi lijlU 
iil «43 cJJi diitJa J ^ lill uQli)l UbJlU 
ulc- 4jdl dl)l iiLlti- :AjLÜ 3 Jyo 

»ii uis s^i p ( UUj 6f juju cjju<3 
lift :Vjdb (fLj ÄI ^ ÄI JjUj 
jU> Äi ^ (s*^i U :cJÜ iJjll 
ÜJft :IJJ cü öjj Uil Jjw jij Uiži ÄI 
cJll l UJ «Jj^l & dUlft (J Uj (liLJx. 

6U Ü? :cJll ^sji.6 flll ^i vi? 

UgUl 0^ Oi ^ sjSSl>Vl 


1011 






fl*3l tdj 03 Ajtj iij» ÄjU jljjüb 

i» jM «#» ^ ^ j$t 4 $ % 

:cJll dÜ UI uõJuJl jbu (jü J3 

<&\šji jju </$ üll cij 

i '• ' • i s • f -o - oi lif i-i ,• ,«• "T,2 

*Uo eJUov (Jj==u jl (Jy0j> il <Cb\ä u :JU 

õ5*jl oõi 5 Ui SoU Jl < 5i^oJÜJ\ 

Oü O* IT* !|)lÄžjy<lll i_>b£" Y^ :^j <>-^>-i) 

jjJi (i ij^J ^■ x d 


Aisyah & berkata, "Suatu ketika kami para 
istri Nabi jsg sedang berkumpul dan berada di 
sisi beliau, dan tidak ada seorang pun yang 
tidak hadir saat itu. Laiu datanglah Fathimah 
& dengan berjalan käki. Demi Allah, cara 
berjalannya persis dengan cara jalannya 
Rasulullah $§. Ketika melihatnya, beliau 
menyambutnya dengan mengucapkan, 
'Selamat datang putriku.' Setelah itu beliau 
mempersilahkannya untuk duduk di sebelah 
kanan atau di sebelah kiri beliau. Laiu beliau 
bisikkan sesuatu kepadanya hingga ia 
(Fathimah) menangis tersedu-sedu. Ketika 
melihat kesedihan Fathimah, beliau sekali 
lagi membisikkan sesuatu kepadanya hingga 
ia tersenyum gembira. 

Laiu saya (Aisyah) bertanya kepada 
Fathimah ketika aku masih berada di sekitar 
istri-istri beliau, 'Sesungguhnya Rasulullah jg 
telah memberikan keistimewaan kepadamu 
dengan membisikkan suatu rahasia di 
hadapan para istri beliau hingga kamu 
menangis sedih.' Setelah Rasulullah berdiri 
dan berlalu dari tempat itu, saya kembali 
bertanya kepada Fathimah tentang apa 
yang dibisikkan Rasulullah itu. Fathimah 
menjawab, 'Sungguh saya tidak ingin 
menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan 
Rasulullah kepada saya.' 


Setelah Rasulullah meninggal dunia, saya 
bertanya kepadanya, 'Saya hanya ingin 
menanyakan kepadamu tentang apa yang 
telah dibisikkan Rasulullah kepadamu yang 
dulu kamu tidak mau menjelaskannya 
kepadaku.' Fathimah menjawab, 'Sekarang, 
saya akan memberitahukan.' Lanjut Fathimah, 
"Dulu, ketika Rasulullah membisikkah 
sesuatu kepadaku, untuk yang pertama 
kali, beliau memberitahukan bahwa Jibril 
biasanya bertadarus AI-QuKan satu atau 
dua kali dalam setiap tahun dan kini beliau 
bertadarus kepadanya sebanyak dua kali, 
maka aku tahu bahwa ajalku telah dekat. 
Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah 
dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik 
pendahulumu adalah aku.' 

Fathimah menjelaskan, 'Mendengar bisikan 
itu, saya pun menangis, seperti yang kamu 
lihat dulu. Ketika beliau melihat kesedihanku 
maka beliau pun membisikkan yang kedua 
kalinya kepadaku. Sabdanya, 'Hai Fathimah, 
tidak maukah kamu menjadi pemimpin 
para istri orang-orang mukmin atau menjadi 
sebaik-baik wanita umat ini?"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Berbisik-bisik di kerumunan orang dan 
orang yang tidak memberitakan rahasia 
sahabatnya (43)) 


.-.Penjelasan. 

p>: Berbicara kepadanya secara rahasia, 

: Aku bersumpah. 

U: yaitu kecuali kau memberitahukan 
kepadaku, ini dialek masyhur di kalangan 
Hudzail. 

\jŠ diii l3 edi dJoif artinya aku bersumpah 
padamu, kecuali kau melakukan ini dan itu. 

: keluh kesah dan tidak sabamya aku. 


1012 






KEUTAMAAN UMMU SALAMAH, 
UMMUL MUKMININ ^ 

HADITS KE-1594 

i ~ s " 0' Ji A4U»I -\®H 

f\ üig fbj äi & 5^1 jf cfSllli 
ÄI & tf}\ jül jri «LÜ jifl fcL, 

lift :cJlS «JVS lÜ ^ :fcL ^ jiij *3 

(»\j| ^fl <u. u t j* - U 4JJI 1>( :duj ;i cJll Zl>0 

"s f - p* r - - 


j*A—y AJLfr <Ull 4jül 4;]xv Ji- 

wrAS 

(j õj_JI oU^le <_jL {o :<_JUil L-jbS” "t\ :j <v»-^i-\) 

W' 


Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Dibril 
datang kepada Nabi |§ dan saat itu Ummu 
Salamah berada di samping beliau. Setelah 
itu, beliau mulai berbicara, laiu berdiri, dan 
akhirnya bertanya kepada Ummu Salamah, 
"Siapa ini?" Ummu Salamah menjawab, "Ini 
Dihyah." Ummu Salamah berkata, "Demi 
Allah, saya tidak pernah berprasangka 
buruk kepadanya hingga saya mendengar 
Rasulullah memberitahukan kepada Dibril." 15 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

-Penjelasan- 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
menyebutkan keutamaan Ummu Salamah 
m, juga menunjukkan manusia bisa melihat 
malaikat dan hai tersebut nyata terjadi, 
melihat malaikat dalam wujud manusia 


15 Imam Nawawi berkata, 'Dalam hadits tersebut disebutkan 
kebaikan Ummu Salamah. Dalam hadits juga dijelaskan 
bahwa manusia bisa melihat malaikat, dan itu nyata, 
manusia bisa melihat malaikat dalam bentuk manusia. 
Sebab, mereka tidak kuasa melihat malaikat dalam bentuk 
aslinya.* 


karena manusia tidak mampu melihat wujud 
asli malaikat. 


KEUTAMAAN ZAINAB UMMUL 
MUKMININ & 

HADITS KE-1595 


^1 g.!5i' J 2 *! Sl Ü Ži|\t -\o*o 

&i J* gu yi jdij <ui* äi 

\z yj/ Ja $ 4% 

i >*• - o . -t •> „ ž - 2- - c . *. 

IJO Co&J Vf) j£-jJü <u*a9 

<43jd)l I Jjlf dl <JüU L4*9 
aIjl^JI t/ il/ l^l 

(j^il Äijwall tjl \\ tl: j *j»y»-l) 


Aisyah meriwayatkan bahwa sebagian 
istri-istri Nabi jg bertanya kepada Nabi, 
"Siapakah di antara kami yang segera 
menyusul Anda (setelah wafat)?" Beliau 
bersabda, "Siapa yang paling panjang 
tangannya di antara kalian." Maka mereka 
segera mengambil tongkat untuk mengukur 
panjang tangan mereka. Temyata, Saudah 
yang paling panjang tangannya di antara 
mereka. Setelah itu (yakni ketika Zainab 
meninggal), kami mengetahui bahwa dialah 
(Zainab) yang paling gemar bersedekah. Dan 
ternyata Saudah yang lebih dahulu menyusul 
kematian beliau, dan dia juga paling gemar 
bersedekah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Zakaf (24), Bab: 
Shadaqah yang paling afdhal (11)) 

-Penjelasan-- 

üJ-Q uil: Yang lebih dahulu meninggal 
dunia menyusulmu, kata uil tanpa tanda ta’nits 


1013 








berdasarkan pemyataan Sibawaih seperti 
dinukil Az-Zamakhsyari darinya dalam surah 
Luqmän; id sama seperti , memberikan 
ta' ta'nits pada kata ini tidak fasih. Saya 
sampaikan; Sibawaih menyebutkan dalam 
juz pertama kitab Nahwu kaiyanya, halaman 
401 sebagai berikut; aku bertanya tentang 
perkataan mereka; j«s!l dan 
, ia menjawab; jika engkau menyebut d , 
kata ini sama seperti j> karena jj adalah 
kata mudzakkar yang bisa digunakan untuk 
mudzakkar dan mu'anntas. Juga sama 
seperti kata , jika engkau mengatakan; 

berarti kau bermaksud me-mu'anntas- 
kan isim, seperti halnya sebagian orang 
Arab mengatakan seperti yang dinyatakan 
Khalil; t&U $£ . Demikian penjelasan Az- 
Zamakhsyari. 

jM» 6 ' : Khabarmubtada' yang dibuang, yang 
ditunjukkan oleh pertanyaan, perkiraannya 
demikian; l ^ iSji j£ac^lf (yang paling 

cepat menyusulku di antara kalian adalah 
yang paling panjang tangannya di antara 
kalian). Kata ganti pada kalimat; Ijids dan 
merujuk kepada makna jamak, bukan 
pada kata jamak perempuan. Jika merujuk 
pada kata jamak perempuan, tentunya 
bentuknya seperti ini; untuk 

mengagungkan kedudukan mereka (istri-istri 
Nabi 2 g), sama seperti firman-Nya; {y j 
ofeiiii). 

u5i miil; Maksudnya, kami 
baru tahu setelah itu, bahwa panjang tangan 
yang dimaksud Nabi M adalah tangannya 
yang panjang, tapi yang dimaksud adalah 
sering memberi. Tangan di sini adalah 
majaz untuk sedekah, dan sifat panjang 
memperkuat hai itu karena sesuai dengan 
kata yang digunakan secara majaz. 


KEUTAMAAN UMMU SULAIM & 

HAD1TS KE-1596 

jJ-Jü jLS p ijpLj aIE 4JJ1 

:JUä J JP f' Jp 

» t ,•*.»*'«? ? 1 

y J-ai i_»lj Vf\ Ijj—jlj OT :j tSjliJl 

j\ Ijjlt 34 »- 


Anas ess meriwayatkan bahwa Nabi 
tidak masuk rumah di Madinah selain rumah 
Ummu Sulaim, selain dari istri-istrinya. Dan 
jika ditanya, beliau menjawab, "Aku kasihan 
kepadanya karena saudaranya terbunuh 
ketika bersamaku." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Keutamaan bagi orang yang 
mempersiapkan orang yang berperang dan 
Menggantikan posisinya dalam keluarga 
dengan baik (38)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN MASTJD 


HAD1TS KE-1597 
-vv: K ' vsJi jv* A.l ! 


U Ua>> {j* UI <o*#aS :J15 

, •? • ?.» „ . , • i. *•' -t 

1 X ^ -h* õ* i$j> 

õ* uj «fLj ^ äi ^ji 

jaJuy <U)1 -^131 ^ 4^1 J^>Oj 

(<ue -dbl «_JL. ry 


1014 





Abu Musa Al-Asy'ari m berkata, "Ketika 
aku baru datang bersama saudaraku dari 
Yaman dan tinggal beberapa lama, kami 
menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud itu 
termasuk keluarga Nabi žjš, karena ia selalu 
bersama ibunya masuk ke rumah Nabi 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Para 
Sahabat Nabi jg" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Mas'ud m (37)) 

-Penjelasan- 

: Selang berapa lama. Imam An-Nawawi 
menyatakan, Asy*Syafi’i dan para sahabatnya 
menyatakan, para peneliti di antara para ahli 
bahasa dan lainnya menjelaskan, ojil berlaku 
untuk sebagian dari masa, baik lama ataupun 
sebentar. 

Sy U: Kami tidak mengira. 


HADITS KE-1598 


^ ^ 4 i . 4 ^ ^ 4 *>• 

4 JJI »U£- -\o^A 

4JJ1 Jjlj ^ OJci-l JuäJ all lj :JÜl 

JJJ aillj tijjl l^ jdlj *1* Äi 

jf fLj äi &> 

* t ^ *r ** 

Jji .ii j li ui Uj talli olxžsu ^4 Jl&1 

li ^w^l jjÜ-l ^ (JJjlj) 

j# ilj cJL: & tõjiji: 


v-»U A diLöi <—AsS* Vt :ij 

(pLy «uit *üil »— 


Abdullah bin Mas'ud s® menyampaikan 
khotbah kepada kami, laiu berkata, "Aku 
telah menerima langsung dari lisan Rasulullah 
sebanyak 70 lebih surat. Demi Allah, para 
shahabat Rasulullah ^ pun telah mengetahui 
bahwa aku adalah orang yang paling paham 


mengenai Kitabullah, namun aku bukanlah 
orang yang terbaik di antara mereka." 

Syaqiq berkata, "Suatu ketika aku duduk 
di suatu halaqah, laiu aku pun mendengar 
apa yang mereka katakan. Dan aku 
tidak mendapati seorang pun yang 
membantahnya." ,< 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan AI-QuKan” 
(66), Bab: Bacaan dari para shahabat Nabi 

mm 


-Penjelasan- 

Jii-I : Jamak iili-1 sama seperti kata oLÜ 
dan ^>s, arti halaq adalah sekelompok 
orang yang duduk melingkar seperti gelang 
pintu dan lainnya. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini membolehkan 
seseorang menyebutkan keutamaan dan 
ilmu yang dimiliki jika diperlukan. Larangan 
menganggap diri suci adalah ketika 
seseorang memuji dirinya tanpa adanya 
keperluan, bahkan dengan maksud untuk 
membanggakan diri dan ujub. 


HADITS KE-1599 


<0)1 Ji 4JJl 

^ cJjii u yl '4)1 H ^it ä\j : jil tila 
** * m 
} } * ****** . 

iJ>l % cj $ $ flli U13 S/l 4i\ ^ # 

& cJ^ii fä \ äi oihs' ^ ti 
jWi üb äi oiiž« j* jdai 1^.1 fiaf 

j* »)jill ljU A JSLäi *-AsS" Vt :(j 

(jJ—j 


16 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa 
untuk suatu keperluan seseorang dibolehkan menyebutkan 
keutamaan, keilmuan yang dimiliki, atau lainnya. Dan 
dilarang bila tidak ada suatu keperluan. 


1015 









Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Demi 
Ailah yang tidak ada liah selain-Nya. Tidak 
ada satu surat pun yang diturunkan dari 
Kitabullah kecuali saya tahu di mana surat itu 
diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari 
Kitabullah kecuali aku tahu kepada siapa 
ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu, ada 
orang yang lebih tahu tentang Kitabullah dan 
tempatnya bisa ditempuh dengan unta, maka 
pasti aku akan berangkat menemuinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan Al-Qufan" 
(66), Bab: Bacaan dari para shahabat Nabi 
M( 8)) 


HAD1TS KE-1600 


0 5 •»’ " 

■j.sc • - • i. • - ,• i . -r.s 

:JU3 ^ O-X- JÜXAUl JUfrjSi :J\3 

0 * J 

4)1 Jpj oJcJ, li jJu iLl ^ 

õ* 5^1 IjJ J&\ :JiiS fLj ÄI 

|JU#3 «(aj IJui) 4Ü1 alx j* 


Hadits Abdullah bin Amru dari Masruq, 
berkata, "Disebutlah (nama) Abdullah bin 
Mas'ud di sisi Abdullah bin Amru, ia pun 
berkata, 'Itulah orang yang aku cintai hingga 
sekarang, setelah Rasulullah bersabda, 
"Dengarkanlah bacaan Al-Qurian dari empat 
orang; Abdullah bin Mas 'ud, Salim sahaya 
Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz 
binJabai 


17 Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay 
bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Oisebutkannya nama 
keempat orang tersebut karena mereka lah orang paling 
teliti dan tekun dalam melafadzkan Al-Qu^an, meski 
orang selain mereka lebih memahami maknanya daripada 
mereka. Atau, mereka benar-benar mencurahkan seluruh 
waktu untuk belajar Al-Qu^an secara langsung, sedang 


(HR. Bukhari, Kitab: " Keutamaan Para 
Sahabat Nabi gj" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Salim hamba sahaya Abu Hudzaifah 
m (26)) 


...Penjelasan -.. 

Adanya empat shahabat ini disebut secara 
khusus karena mereka lebih menguasai 
lafal Al-Qur’an dan lebih sempuma dalam 
menuturkannya, meski ada sahabat lain 
yang lebih memahami makna-makna Al- 
Qur'an melebihi empat sahabat ini, atau 
karena empat sahabat ini meluangkan 
sepenuh waktu untuk mengambil Al-Qur’an 
dari beliau secara berhadapan langsung, 
sementara sahabat lain cukup mengambil 
Al-Qur'an satu sama lain di antara mereka. 
Hadits ini bukan bermaksud bahwa tidak 
ada yang hafal Al-Qur’an secara keseluruhan 
selain keempat sahabat tersebut. 


’(Jll (Ct 4lll 

:2Zj\ 5Tji3i 

<£& ü 4 <>* $ 

Juj W rjLalSl tr: j 

(*Ifr .dil tioU qi 


HADITS KE-1601 

, 


Anas as berkata, "Orang yang menghafal 
seluruh AI-Qurian pada masa Nabi ^ ada 
empat dan semuanya berasal dari kaum 
Anshar, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin 
Habal, Abu Zaid, dan Zaid bin Tsabit." 


selain mereka hanya belajar dari sebagian yang lain. 


1016 







(HR. Bukhari, Kitab: “Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai" (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Zaid bin Tsabit m (17)) 


HADITS KE-1602 


jü tilfr 4A)I ijäj dUU jj -IVf 

5] Oi } iii* ÄUl <U)I Jj \y»j 

\/J^ gtJ jä il ÄI 

J3 : jll Jpj :JV3 

yjl (-JL* i_Aj NT SjLaiMl i_JL» Tr 4»^>-l) 

(oC- j. 


Al-Qurthubi menuturkan, Ubay merasa heran 
karena adanya Allah menyebut namanya 
agar Nabi membacakan suatu surah Al- 
Qur’an padanya adalah sebuah kemuliaan 
besar, karena itulah dia menangis. Ia juga 
menyatakan, surah ini secara khusus disebut 
karena mengandung tauhid, risalah, ikhlas, 
lembaran-lembaran dan kitab-kitab yang 
diturunkan kepada para nabi, juga menyebut 
tentang shalat, zakat, akhirat, penjelasan 
tentang penghuni surga dan neraka, meski 
surah ini ringkas. 


KEUTAMAAN SA’AD BIN MU’ADZ 


Anas berkata, "Nabi bersabda kepada 
Ubay, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan 
aku membaca Al-Qur*an kepadamu yaitu: 
lam yakunitladzfna kafaru.’ Ubay bertanya, 
'Apakah Allah menyebut namaku?' 3awab 
Nabi, 'Ya.' Maka menangislah Ubay 18 ." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Ubai bin Ka'ab sen (16)) 


HADITS KE-1603 

Cau-u :<Ufr 4Jül y\s>- tio-Uv -NVT 

9 p. JtjsJi jžii :S& 

. .-j • * - 

.iut» ,v >Uui 
e w- - 

ni ijLdi^ll lmiU* Tr ij 4>p-l) 

(ac. -all ^ 


--Penjelasan.-. 

jlil: Apakah Allah menyebut namaku, atau 
yang dimaksud adalah Allah berfirman, 
"Bacakan surah ini pada salah seorang 
sahabatmu,” laiu aku (Nabi sg) memilihmu. 

&Ž : Ubay bin Ka’ab mungkin menangis 
karena senang, atau mungkin karena khusyuk 
dan takut lalai mensyukuri nikmat tersebut. 


18 Bisa jadi ia menangis karena gembira, atau karena takut 
tidak mampu mensyukuri nikmat itu. Al-Qurthubi berkata, 
"Ubay terkejut akan hai itu. Sebab, namanya yang disebut 
oleh Allah dan perintah-Nya agar Nabi membacakan 
surat itu kepadanya adalah sebuah kehormatan yang 
sangat besar. Karenanya ia menangis." la juga berkata, 
"Surat ini disebut secara khusus karena meski singkat 
tapi ia berisi tauhid, risalah Islam, ikhlas, shuhuf, kitab- 
kitab yang diturunkan kepada para Nabi. Oi dalamnya 
juga disebutkan masalah shalat, zakat, tempat kembali 
(kampung akhirat), serta penjelasan mengenai ahli surga 
dan neraka." 


Jabir ses berkata, "Aku mendengar Nabi jg 
bersabda, 'Sungguh Arasytelah berguncang” 
karena kematian Sa'ad bin Mu'adz.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Sa'ad bin Mu'adz m (12)) 

..Penjelasan--- 

j&i: Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama berbeda pendapat terkait 
penakwilannya. Sebagian menyatakan, kata- 
kata ini sesuai zhahimya. 


19 Imam Nawawi berkata, "Para ulama berselisih pendapat 
mengenai ta'wilnya. Sekelompok orang mengatakan 
bahwa ia seperii apa adanya. 'Arasy bergetar artinya, 
bergerak-gerak karena gembira dengan kedatangan ruh 
Sa'ad bin Mu'adz.° 


1017 








: Arasy bergetar karena senang dengan 
kedatangan ruh Sa’id dan Allah memberikan 
keistimewaan pada Arasy dengan getaran ini. 
Ini mungkin saja terjadi, sama seperti firman 
Allah ass, "Dan di antaranya sungguh ada 
yang meluncur jatuh, karena takut kepada 
Allah.” (Al-Baqarah: 74) Perkataan ini adalah 
tekstual hadits, dan inilah pendapat terbaik. 


satu orang ke orang lain. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ulama menyatakan, ini adalah 
isyarat keagungan kedudukan Sa'ad di surga, 
dan pakaian paling rendah di surga, lebih 
baik dari dunia seisinya, karena sapu tangan 
adalah kain paling rendah, mengingat sapu 
tangan dipersiapkan untuk kotoran. Artinya, 
selain sapu tangan lebih baik. 


HADITS KE-1604 


Co.ul: j\S tilfc Äi C$?j -Wl 

J xs*5 i jiy» ä!>- 4jjl 'gllJ 

: {jA jj-ÄXJj 


aa ' .t • . " « i • ' ■''••ST 

jO- ilxa Qi 5^* 

oU \f :jUüSll i_jbS" ir :<j 


•' ‘St 


Al-Bara' m berkata, "Nabi gj diberi hadiah 
pakaian yang terbuat dari sutra. Para 
shahabat beliau pun menyentuhnya dan 
mereka terkagum-kagum dengan kehalusan 
kain tersebut. Beliau lantas bersabda, 'Apakah 
kalian kagum dengan kehalusan kain ini? 
Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz (di 
surga) lebih baik darinya atau lebih halus.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshai " (63), Bab: Akhlak- 
akhlak terpuji Sa'ad bin Mu'adz m (12)) 


-Penjelasan- 

AA- Si : Pakaian ini dihadiahkan Ukaidar 
* * 

Daumah kepada Nabi 

JiaUÜ: Jamak ji-d; artinya sapu tangan. Ibnu 
Al-A'rabi,IbnuFaris,danIainnyamenjelaskan, 
mindil berasal dari kata nadal yang berarti 
pindah, karena sapu tangan berpindah dari 


HADITS KE-1605 

«lljic. Äi eUU J> qAA -ni*6 

M * j 

jdij £* ÄI gü &U :Si 

•£*** z-hf J"** 

IJtA ÄŠU 3 AüUi 

ya JjJ v-Aj rA :iJ>l 

(d&U 


Anas bin Malik ass berkata, "Nabi diberi 
hadiah jubah yang terbuat dari sutra tipis 
dan sebelumnya beliau telah melarang 
memakai sutra, laiu orang-orang menjadi 
heran karenanya. Maka beliau bersabda, 
'Demi Zat Yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin 
Ubadah di surga lebih baik dari ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah 1 " (51), Bab: 
Menerima hadiah dari orang musyrik (28)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN AMRU 
BIN HARAM, AYAH JABIR m 

HADITS KE-1606 

4Jd! C$?J 4Ä1* CA. ji. 

J** fji 


1018 







.fLj *ilc &\ Ji <iit 4PJ ji; 

_ « <* «■ > 

<AAP JUi 1 jl Jüjl c«AJb bjj ££u* 

«■» * ^ 

<**»(• I - •.**<»« >•<» ^ V* I ^ 

J^Ü t^^Js <jL£Ls Aift JLti I C~Ai |te> 

Cr** 3 Cp* AjU AÜl J-j? Abi Jj-jj 

•t * " -'*\ .•tl -'• • ' • ' t, ST _,». .. ^ „ 

J'Jj - *^ : }jJbäJ Jjjb Ja :JU3 <A5»U? oj-tf 

cJ |3 ui <p S/jfpjai: j\i $J > ci-i 

^ (J->- aI^J ÄŽsü^UJI 


•*■!* Oi biA* vb ro y&J-* Tr tSjUÜI -Lj.y-1) 

(<iil 

Jabir bin Abdullah m berkata, "Pada hari 
perang Uhud, jenazah ayahku didatangkan 
dalam kondisi telah rusak dan diletakkan 
di hadapan Rasulullah |§. Ketika itu, 
jasadnya ditutup dengan kain. Tatkala aku 
menghampiri untuk membuka tutupnya, 
kaumku mencegahku. Aku coba sekali lagi 
untuk membukanya, tapi kaumku tetap 
mencegahku hingga akhirnya Rasulullah 
memerintahkan agar jenazah ayahku 
diangkat. Kemudian beliau mendengar 
suara teriakan maka beliau bertanya, 'Suara 
siapakah itu?' Orang-orang menjawab, 'Putri 
atau saudara perempuan Amru.' Kemudian 
beliau berkata, 'Mengapa kamu menangis?' 
atau "Janganlah kamu menangisinya, karena 
malaikat senantiasa menaunginya dengan 
sayap-sayapnya sehingga (jenazah) ini 
diangkat.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: Telah 
bercerita kepada kärni AU bin Abdillah (35)) 


Penjelasan 


jSi : jii sama seperti j£i 

Jxii artinya bagian-bagian tubuh orang 
yang sudah mati, hidung, telinga, kemaluan, 
atau yang lain dipotong (mutilasi), isim kata 


ini adalah üilfi dengan tasydid untuk dilebih- 
lebihkan. 

: Ditutup dengan kain. 1$ beri’rab 
nashab dengan membuang huruf jar, 
maksudnya; «->£ &L. 

gj J»- UoSuJl oJlj Ui : Maksudnya 

kematiannya tidak perlu ditangisi karena 
ia telah mendapatkan kedudukan seperti 
itu, bahkan seharusnya merasa senang 
karenanya. 


KEUTAMAAN ABU DZAR 


HADITS KE-1607 


bl £Ju Q :J15 ü j-Li j>\ lioai -)VY 

jil <fL$ äi Ju> *^i iuUi ji 

* Zn 1 • ^ - 1 - ^ 


iU ja* ± fU\i &\$\ iU ji uiji 

£ lpl ja jd-l U& lg iil ^Jl 
«U Ji jlüili ^l p a)J5 j* 
./»« Aol; :aJ JUj <^1 JI jo «Ajy ^ 
U : jUi jjJüb Jfe U ‘US&j 

wb \ < j <AJ AJw*i O^j I 

Ji yiaü jU Ji 

5 ^ •:* >„ ^ -r. „ ^ < ' >* . 

iAJLC' ^Jbui (j 1 0^5; AJ^JU Aili 

uJJ c-Ojfi- Aj! <_?y«j »lijj JJJI jiuu a5jj! 

Us-LU U^Jw« Ul; J UU fll aJuS tlj 

1 -ti ii ^- 1 -^ ^ — a- 'T-'- a I 5 * -- • 1 5 - 

^ 0it;j AJÜ^3 

«jdij UU äi J^ ^Ji *fjJi Jüi J)ij 

UI :Juäj «•'lp Aj A yuixt (JI ibo (^ol 
«Ajct AJ uJIJJ <A»\ib Ajjb» aJÜU jl Jipj JU 


1019 






iSi ju ujl. j^!5 <fa ^ 

jij 4i» jkVii! (viUi ju ^ sul M^Jiiii j»jj o^ 

ji^i 5 i :j\l dUsif < 5 $ u jžssi H\ jil 
:j\Š %US«jUl cJUl « jŠ 1 ä$ lllLjj ii^ 
ilu fLj *1* äi ju, ÄI jij * ju xjl 

&& aUi te, ci; ji ju «^il cUUUi 

5 ^ • £,? J * ^ ^ 0 - i •**11 •* f • .» • £ 

<^jujU i ^ (^)U *UjI jjjl jo c *«j 
J»0 ^ ujlõj jiH)U «J*A3 jUx# Ji-X 

^ul ä jusj cjisj xji ÄI j-S, ^il £ 

•uit 4JJl ^gäl aJ J Ui Aj ISU jju>5 *aJJS 

cSL^' fAj^*U viUJS jj £pl flUj 

õ3 ^ O^j^ 5*S e$?" s?$5 
m!\ :*&> jpl ^SUl ,0*131 jl ju- ^ 

fjÄ f\l ^ ÄI jjlj lxi 05 «Äi hfifi il 
*3* Uill ,jSi J5 ju SjSjiJ 
05 «jUi j- Žf 0^ fs-SÄ f^aiSj :JVS 
jg 5\Z p |«4^ ojJüll |»LiJI jj 
(j^CSJl dS il (Aili 5jÜ J (l$l£3 A*JI 

^^Li} u;l> TT ZjLa>S|1 1 —o\jL* ^lüT "VT (^jUwJl (>^>t) 


ibnu Abbas sa berkata, "Ketika berita 
pengutusan Nabi || sampai kepada Abu 
Dzar, ia berkata kepada saudaranya, 
'Berangkatlah kamu menuju lembah (Mekah) 
itu, dan kabarkan kepadaku tentang laki-laki 
yang mengaku sebagai nabi ini dan mengaku 
berita dari langit datang kepadanya. 


Dengarkanlah ucapannya kemudian 
kembalilah kepadaku/ 

Kemudian saudaranya berangkat hingga 
sampai di Mekah dan mendengarkan apa 
yang diucapkan laki-laki yang dimaksud, laiu 
ia kembali kepada Abu Dzar, dan berkata, 
'Aku melihatnya mengajak kepada akhlak 
yang mulia dan perkataan yang bukan 
sya'ir/ Abu Dzar berkata, 'Kamu belum bisa 
memuaskan apa yang aku cari/ 

Maka Abu Dzar berkemas menyiapkan bekal 
perjalanan dan membawa kantong (terbuat 
dari kulit) berisi air. Sesampainya di Mekah, 
dia memasuki Masjidil Haram laiu mencari 
Nabi jg padahal ia tidak mengenalnya. 
la tidak mau bertanya tentang beliau 
sehingga masuk tengah malam. Kemudian 
Ali melihatnya dan Ali tahu bahwa Abu Dzar 
itu orang asing, maka ia mengajaknya ke 
rumahnya. 

Abu Dzar ikut dengan Ali tetapi masing-masing 
tidak saling bertanya tentang sesuatu hingga 
pagi hari. Kemudian Abu Dzar membawa 
kantong airdan bekalnya ke masjid. la berada 
di sana sepanjang hari itu, tapi ia belum juga 
melihat Nabi hingga sõre hari. Kemudian 
ia kembali ke tempat pembaringannya dan 
Ali lewat di hadapannya seraya berkata, 
'Apakah ia tidak tahu tempat bermalamnya 
semalaman itu?* 

Kemudian Ali mengajaknya tapi masing- 
masing tidak saling bertanya tentang 
sesuatu pun. Hingga ketika hari ketiga 
pun demikian, maka Ali berkata, 'Bisakah 
engkau menceritakan kepadaku apa yang 
menyebabkanmu datang ke sini?' Abu Dzar 
berkata, 'Jika kamu berjanji dan membuat 
kesepakatan untuk memberikan petunjuk 
kepadaku maka aku akan menceritakan 
maksud kedatanganku.' 

Ali pun menyanggupinya dan 
memberitahukan kepada Abu Dzar, Ali 
berkata, 'Sungguh itu merupakan kebenaran, 


1020 



ia memang seorang Rasulullah jg. Besok pagi 
ikutlah denganku. Jika aku meiihat šesuatu 
yang membahayakan dirimu, aku akan 
berdiri seolah aku menuangkan air. Dan jika 
aku berjalan maka ikutilah aku hingga kamu 
masuk ke dalam tempat di mana aku masuk.' 

Maka Abu Dzar pun melakukannya. Dia 
berangkat mengikuti Ali hingga Ali menemui 
Nabi $jjj. Setelah Abu Dzar mendengar sabda 
beliau maka ia masuk Islam di tempat itu juga. 
Nabi bersabda kepadanya, 'Kembalilah 
kepada kaummu dan sampaikanlah kabar 
kepada mereka sampai datang perintahku 
kepadamu.' Abu Dzar berkata, 'Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada 
mereka (kaum Musyrikin) secara terang- 
terangan.' Kemudian ia keluar laiu datang 
ke Masjidil Haram dan berseru dengan suara 
yang keras, 'Asyhadu an lä iläha illallah wa 
anna Muhammadar rasõlullah.' 

Seketika itu juga kaum musyrikin terperangah 
laiu mereka memukuli Abu Dzar hingga 
terjatuh. Kemudian Al-Abbas datang 
mengangkatnya dan berkata, 'Celaka 
kalian. Bukankah kalian tahu bahwa orang 
ini berasal dari suku Ghifar dan bukankah 
jalur perdagangan kalian menuju Syam 
melewatinya?' Abbas menolong Abu Dzar 
dari perlakuan mereka. Esok harinya Abu 
Dzar kembali mengulangi keberaniannya 
seperti itu dan mereka pun kembali menyiksa 
Abu Dzar hingga membuatnya tersungkur 
dan Abbas kembali menolongnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Keislaman 
Abu Dzar m (33)) 


j : Nashab dengan perkiraan; Syi «4^3 
(aku mendengarnya mengatakan sesuatu), 
atau ‘athaf kepada kata ganti pada kata idj , 
mengikuti pola kata-kata; »Uj & (aku 
memberinya -hewan ternak- jerami dan air 
dingin). 

U: Keperluanku tidak tercapai, dan aku 
hilangkan keinginan untuk mengungkap 
persoalan ini. 

tl : Geriba yang sudah lapuk. : Nabi 

jfö mencarinya. 

ut: Bukankah sudah tiba saatnya. 

djU jjJj jf: Ia memiliki rumah untuk ia huni, 
atau maksudnya mengundang ke rumahnya. 
Kata JjU di-mudhaf-kan kepadanya karena ia 
sering berada di rumah itu. 

JiiS jL Sto: Ali mengulangi hai yang sama, 
yaitu membawa Abu Dzar ke kediamannya. 
: Untuk menuntunku menuju tujuanku. 

jižS : Ali menunaikan janji yang pernah ia 
sampaikan kepada Abu Dzar. 

Ijjuu : Mengikutinya. 

\i> : Aku akan meneriakkan kalimat 

tauhid dengan suaraku. 

& • Di tengah-tengah kerumunan 
mereka. 

jv* p : Maksudnya kaum Quraisy. 

pliil jj $ : Maksudnya rute pada 

pedagang kalian menuju Syam melewati 
mereka (Bani Ghifar). 


KEUTAMAAN JARIR BIN ABDILLAH m 


-Penjelasan • - 

ila J): Lembah Makkah. 
«Jmj ji: Lembah Makkah. 


HADITS KE-1608 

U :jlS &\ C&j j.Jr 


1021 






li' ■AÄJj L&?"j (ijj Vj 

:jvlj 4 (JjX^? jIj 'r*j* a * Jp C%JI S/ 

Jfr c-;.* j ^ t_Aj N*\? :,A$i-l OT :,j (_SjL>Jl <a^i-l) 


Jarir m berkata, "Nabi jg tidak pernah 
melarangku untuk bertemu beliau semenjak 
aku masuk Islam dan tidaklah beliau melihat 
aku melainkan beliau tersenyum di depanku. 
Sungguh aku pernah mengadu kepada beliau 
bahwa aku tidak pandai dalam menunggang 
kuda laiu beliau memukul dadaku dengan 
laiu mendoakanku, Ya Allah, teguhkanlah ia 
dan jadikanlah ia sebagai pemberi petunjuk 
yang lurus." 

(HR. Bukhari, Kitab :"Jihacf (56), Bab: Orang 
yang tidak bisa mengendarai kuda dengan 
baik( 162)) 


.Penjelasan. 

U : Ia tidak menghalangiku untuk 
mencari sesuatu yang aku cari atau untuk 
masuk ke dalam rumahnya. 

: Menunjukkan orang lain. 

: Menunjukkan diri sendiri. Ibnu 
Baththal menjelaskan; dalam rangkaian 
kalimat ini terdapat kata yang didahulukan 
dan yang diakhirkan, karena seseorang tidak 
bisa menunjukkan orang lain sebelum ia 
mendapat petunjuk. 


HADITS KE-1609 


Ä-äli-1 j* (jip j> S/l 

icüfifö : jii bš JjZ 




61^1 

Q Qy&i jJU Jp c«*j 1 Sl cu5j :J\S «.Li- 

.♦ i *» f j 15 / • «■» 

:Ju>j sJljJUö 3 4 äjUöI Jj! C-jIj «(JjJUtf 

«i£)j jfctä iL*; «2 j^ui 

ä)t ji 43)1 4^3 jj diJ \*3>j \j^Jj 



JŽ> t Q£jj J&\ : jll o>i 

•?£ 


Darir ass berkata kepadaku bahwa Rasulullah 
jg telah bersabda kepadaku, "Bisakah kamu 
membuatku beristirahat dari urusan Dzul 
Khalashah?* 0 " Dzul Khalashah adalah sebuah 
rumah di Khats'am yang dinamakan Ka'bah 
Al-Yamaniyah. Maka aku berangkat dalam 
rombongan yang berjumlah 150 pasukan 
berkuda dari suku Ahmas yang gagah berani. 
Mereka adalah para penunggang kuda yang 
ulung. 

Saat itu, aku adalah orang yang tidak tahan 
di atas kuda sampai akhirnya beliau memukul 
dadaku hingga aku lihat bekas järi tangan 
beliau di dadaku. Kemudian beliau berdoa, 
"Ya Allah, mantapkanlah ia dan jadikanlah ia 
seorang pemberi petunjuk yang senantiasa 
lurus." 

Jarir berangkat menuju rumah tersebut laiu 
merusak dan membakarnya. Kemudian 
ia mengutus delegasi untuk menemui 
Rasulullah šg dan mengabarkan apa yang 
telah terjadi. Utusan Jarir berkata, "Demi 
Zat Yang Mengutusmu dengan hak, tidaklah 


20 Sebuah rumah di Yaman yang dijuluki Ka'bah Yaman. Oi 
dafamnya terdapat patung-patung yang disembah oleh 
penduduk Yaman. 


1022 






aku menemuimu melainkan aku telah 
meninggalkan rumah tersebut seolah seperti 
unta yang kosong tak berisi atau terjangkit 
penyakit. Kemudian beliau mendoakan 
keberkahan kepada kuda-kuda dan orang- 
orang suku Ahmas sebanyak lima kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), Bab: 
Membakar perumahan dan pepohonan (54)) 

.Penjelasan. 

iSi : Sebuah rumah di Yaman, di rumah 
ini ada berhala-berhala yang disembah. 

: Sebuah kabilah masyhur, nasab mereka 
terhubung kepada Khats’am bin Anmar bin 
Irasy. 

QUJ» : Karena Ka’bah paisu ini berada di 
Yaman, mereka membuat Ka’bah ini untuk 
menyamai Ka’bah Bai tui Haram. Ini namanya 
menyandingkan sesuatu yang disifati 
kepada kata sifat. Para ahli nahwu Kufah 
membolehkan hai itu. Sementara menurut 
para ahli nahwu Bashrah menggunakan 
perkiraan berikut; Ka’bah di arah Yaman. 

Salah satu kabilah Arab, mereka ini 
adalah saudara-saudara Bujailah, golongan 
Jarir. 

JU- \j>tj : Mereka menunggangi kuda 
dengan mantap. 

iS: Mantap di atas kuda. 

J$i-* jž- : Seperti unta kosong. 

jt : Kiasan untuk melenyapkan hiasan 
dan menghilangkan kebahagiaan. Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, maknanya; seperti unta 
yang dilumuri ter karena unta ini berkudis 
sehingga wama kulitnya berubah hitam. 
Maksudnya warnanya berubah hitam karena 
terbakar. 

jLS^t JU- jj, üyci : Mendoakan berkah 
untuk kuda dan orang-orang Ahmas. 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN ABBAS m 


HADITS KE-1610 


Ui m Jl igÄ ^1 iuji -UV 

JJ CfjüM jiS (jüuõj 
^ IJi 

(*}Ukl JiC ftlil i_Aj V Jl l ^ iSjLkJl Aa-p-l) 


Ibnu Abbas m meriwayatkan bahwa Nabi 
3 ^ ke kamar mändi, laiu aku menyediakan 
air wudhu untuk beliau. Beliau bersabda, 
"Siapakah yang menyediakan air wudhu ini?" 
Beliau pun diberitahu laiu mendoakan, "Ya 
Allah, berikanlah pemahaman agama yang 
mendalam kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Menyiapkan air di tempat buat hajat (10)) 


-Penjelasan.. 

: Makna hakikinya adalah tempat sunyi, 
dan digunakan untuk tempat untuk buang 
hajat secara majaz. 

I: Air yang digunakan untuk wudhu. 

$ iJlS ^jjl : Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath ; Ibnu Munir 
menjelaskan, kaitan antara doa mendalami 
agama untuk Ibnu Abbas dengan tindakan 
Ibnu Abbas yang selalu mempersiapkan 
air untuk keperluan Rasulullah jg karena 
tiga hai. Pertama; mungkin Ibnu Abbas 
membawakan air untuk Rasulullah jg 
ke tempat pembuangan hajat. Kedua; 
mungkin karena Ibnu Abbas meletakkan 
air di pintu agar diambil Rasulullah jgš dari 
dekat. Ketiga; atau mungkin Ibnu Abbas 
tidak melakukan apapun. Ibnu Abbas 
menilai kemungkinan kedua lebih tepat 
karena lebih mudah, mengingat pada 
kemungkinan pertama (membawakan air 
untuk Rasulullah jg ketika beliau berada 


1023 








di tempat pembuangan hajat), mungkin 
saja Ibnu Abbas melihat aurat, sementara 
kemungkinan ketiga mengharuskan untuk 
bersusah payah mencari air. Langkah 
yang dipilih Ibnu Abbas ini menunjukkan 
kecerdasannya. Untuk itu, tepat jika Nabi 
H mendoakannya agar diberi pamahaman 
mendalam dalam agama sehingga manfaat 
bisa didapatkan. Dan doa Nabi žg ini 
terwujud. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menunjukkan keutamaan fiqh, 
anjuran berdoa tidak di hadapan mata orang 
yang didoakan, anjuran berdoa untuk orang 
yang berbuat baik terhadap sesama. Juga 
menunjukkan, doa Nabi 3gjj untuk Ibnu Abbas 
terkabul, ia menempati puncak tertinggi 
dalam pemahaman agama. 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN ÜMAR m 

HADITS KE-1611 

$ ü Ji aill Zs. -n\\ 

fLj ÄI jC> ai' 4^6 Jp Cjj 

ajjl <Cjj gj\ Cw L>ü 

USd <jdcj & &\ 

<j Ca jj 0i\ ^ 

otf? $ iSis ‘jU* ^ ^ 

" * ^ ^ ^ ** " ** * ^ " ** 

»v3 (^ul 1 ^a 3 blj 
jü :<J J Ci (iiL> iCild :J\S jlill ^ 4 JJ\j 

,»'S{« s»!» T- i--* « - 

Jp <Ua A» Jp PU 

jtJÜ : JUi <jüCj <uL& ÜJl 4JJl 




cjuu jJLu jl aui 

( JJdl ^Li J*2»i «->L T :jLSftjsJl i-jbS" \\ (jTjlidl 4*^ä-l) 


Abdullah bin Ümar m berkata, "Telah menjadi 
kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi 
5 Ü bila bermimpi, ia menceritakannya kepada 
Rasulullah. Aku pun berharap bermimpi agar 
aku dapat mengisahkannya kepada beliau. 
Saat itu, aku masih remaja. 

Pada zaman Rasulullah ^ aku tidur di 
masjid laiu aku bermimpi ada dua malaikat 
memegangku laiu membawaku ke dalam 
neraka. Aku melihat neraka yang ternyata 
adalah lubang besar bagaikan lubang 
sumur (atau jurang)) Neraka itu memiliki 
dua emperan dan aku melihat di dalamnya 
ada banyak orang yang telah aku kenal. 
Maka aku pun berkata, 'Aku berlindung 
kepada Allah dari neraka.'" Dia melanjutkan, 
"Kemudian kami berjumpa dengan malaikat 
lain laiu ia berkata kepadaku, Dangan takutl' 

Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada 
Hafshah, laiu Hafshah menceritakannya 
kepada Rasulullah jg. Beliau pun bersabda, 
'Sungguh sebaik-baik orang adalah Abdullah 
bin Ümar bila ia mendirikan shalat malam.' 
Setelah peristiwa ini Abdullah bin Ümar tidak 
tidur malam kecuali sedikit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad' (19), Bab: 
Keutamaan Qiyamul Lail (2)) 

-Penjelasan .. 

bjai : Sisi-sisinya dibangun. 

Oliy: Dua sisi. 

JÜI tfy adalah dua kayu untuk menarik timba 
dari sumur, khaththaf adalah besi yang ada 
di sisi kerekan sumur. Khalil menjelaskan, 
JÜI Uy adalah bangunan di sekitar sumur, 
kayu untuk kerekan sumur dipasang pada 


1024 






bangunan itu. Mihwar adalah besi untuk 
kerekan sumur. 

jj : Kau tidak takut, maknanya; tidak ada 
rasa takut padamu setelah ini. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, maksudnya tidak ada 
rasa takut ataupun bahaya padamu. 

JllJI & JiJ untuk angan-angan, Y untuk 

syarat, karena itu jawabnya tidak disebut. 


KEUTAMAAN ANAS BIN MAUK m 

HADITS KE-1612 


anak Anas adalah rahmat, kebaikan, dan 
manfaat tanpa menimbulkan bahaya berkat 
doa Rasulullah jg 


HADITS KE-1613 

. .. • * • .. 


$ j-il -n\r 

\jS~\ Aj ui jÜuiy aJlp 4JJI 

* 'täjM ui <( Uju, f\ jpL JuJj «Uu 

hä->- u>L 11 :ij'-Yi i—VI A^i-t) 


\j :cJÜ do A» —N1NC 

^ ^ ^ ^ ^ I | . . I 

aJUJaS I jLgJJl :J\5 a] a!)I «JJLoU- j*il aI)1 

• y£=u #IcjJI «jL IV u>hS' A* : j A^».l) 

(l5>j JUI 


•T > sf . - Tf ♦ 


Anas ss meriwayatkan dari Ummu Sulaim 
yang berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas 
pembantumu. Berdoalah kepada Allah 
untuknya. Beliau laiu berdoa, 'Ya Allah, 
perbanyaklah harta dan anaknya serta 
berkahilah apa yang Engkau berikan 
kepadanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa agar 
memiliki banyak harta dan barakah (47)) 

- Penjelasan. 

Imam An-Nawawi menjelaskan, terkabulnya 
doa beliau ini termasuk sai ah satu tanda 
nubuwah. Hadits ini menunjukkan 
keutamaan-keutamaan Anas, menunjukkan 
keutamaan orang kaya atas orang miskin, 
menunjukkan sebuah etika indah; ketika 
mendoakan sesuatu untuk orang lain terkait 
dunia, sepatutnya disertai mencari berkah, 
menjaga nikmat dan semacamnya. Anak- 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah 
sü menyampaikan suatu perkara rahasia 
kepadaku hingga setelah itu aku tidak 
memberitahukannya kepada siapa pun. 
Dan sungguh Ummu Sulaim menanyakan 
kepadaku tentang rahasia tersebut, tapi aku 
tidak juga memberitahukannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Perizinan" (79), Bab: 
Menjaga rahasia(A6)) 


KEUTAMAAN ABDULLAH BIN SALAM m 


HADITS K.E'1614 

, « « , ' j ž f • •, > • , 

CouU :Ji3 (jJÜj J*-» itoJjv -MM 

Qi AÜl 44 *^1 J*' ö? 

A4-AJ) yi\ #Ää cJji A-j} :J\S 

•**» ^ 

(«Vi jjipi 

JU P u»U M jjUoiS/i i_JU^ ujLS' ir: j A»y»-t) 

(ajx- aIj! j? aj! 


Sa'ad bin Abi Waqash m berkata, "Aku 
tidak pernah mendengar Nabi bersabda 


1025 







kepada seorang pun yang berjalan di muka 
bumi ini bahwa ia termasuk penghuni surga, 
kecuali kepada Abdullah bin Salam. Dan bagi 
Abdullah bin Salam juga turun ayat ini (yang 
artinya), ' Dan juga telah bersaksi seorang 
dari Bani Ismil."' 2 ' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Salam s@e (19)) 

.Penjelasan. 

jc. : Sifat mu'akkad untuk , 
seperti firman Allah tss berikut; (j CIS j* Uj 
,_£$') “Dan tidak ada suatu binatang melata 
pun di bumi.” (Hüd: 6) Agar lebih merata dan 
meliputi. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
diriwayatkan bahwa Nabi žg bersabda, “Abu 
Bakar di surga, Ümar di surga, Ali di surga,” 
dan seterusnya hingga Nabi jäg menyebut 
sepuluh sahabat. Juga diriwayatkan, Nabi 
M mengabarkan bahwa Hasan dan Husain 
adalah pemimpin para pemuda surga, 
Ukkasyah termasuk di antara para penghuni 
surga, demikian halnya Tsabit bin Qais dan 
sahabat lain. Ini tidak berseberangan dengan 
perkataan Sa'ad yang menyatakan, “Aku 
tidak mendengarnya,” juga tidak menafikan 
pemberitahuan kabar gembira surga untuk 
sahabat lain. Andai Sa’ad menafikan hai ini, 
yang menegaskan lebih didahulukan. “Dan 
seorang saksi dari Bani Israil mengakui 
(kebenaran)yangserupadengan(yangtersebut 
dalam) Al-Qur'an laiu dia beriman, sedang 
kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya 
Allah tiada memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim.” (Al-Ahqäf: 10) Jumhur 
menyatakan, saksi yang dimaksud adalah 

21 Imam Nawawi berkata, 'Disebutkan dalam hadits sahih 
bahwa Nabi bersabda, 'Abu Bakar masuk surga. Ümar 
masuk surga dan Ali masuk surga.../ dan seterusnya 
hingga orang terakhir dari sepuluh orang yang diberi kabar 
gembira masuk surga. Dalam hadits sahih juga disebutkan 
bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda 
ahli surga, Ukasyah juga termasuk bagian dari mereka, 
begitu pula dengan Tsabit bin Qais, dan lainnya.' 

Menurut Jumhur, saksi dari bani Israil terseout adalah, 
Abdullah bin Salam. 


Abdullah bin Salam. Makna ayat; katakan 
kepadaku, bahwa Al-Qur’an berasal dari 
sisi Allah dan kalian mengingkarinya wahai 
orang-orang musyrik, padahal ada seorang 
saksi dari Bani Israil mengakui kebenaran 
yang serupa, yaitu berasal dari sisi Allah. Saksi 
tersebut beriman sementara kalian sombong 
untuk mengimaninya. 


HADITS KE-1615 


• •£ ■ ' ^ • i , • ^ > o „ 

õi Di ^ 

Jj-jj Apu ujs Q LJla- CuS': Jll ollc- 

& fe $ fe 

p jj? 6^?' J*' 

:lp\! cJS-S Jo- <j)q\ :cJu 3 <4£*jj 

Jpi ^ J*' ijt <j?j ^ 

Gjj coj 3b jj pz h u j 

< i > 

, • - C"T „, .» * Sti “- 1- 

iQZtO+aAS <Ju aj 4JJI ya 04c- Jp 

Q a 1L »1 I4I OmIJ 

ä jrfl <fj £ £ s Oi £ 


i*'* % * • • tSlf** ^ *♦ *** • f "T 1 ji 7« *«« 

^3j3 UUlU w j cJl3 


1^) lilli llluMMiil 

<fLj g* ^ 

^ ipjl tÜJij «pSÜJl UjjJl eUi : jül 
jp cJtl jijJl šj> ojjiJl oÜJj 
4111 Zs. jijll 3bj ojjj 


1026 






4-C <_A»U«a <_»L M IjLaiYl \_jbS” : j 

(aac. -üll tfbj J) -(iil 


(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Abdullah bin Salam m (19)) 


Qais bin Ubad berkata, "Aku pernah duduk 
di masjid Madinah laiu datang seorang läki¬ 
läki yang tampak pada wajahnya tanda- 
tanda kekhusyukan. Orang-orang berkata, 
"Inilah seseorang di antara calon penghuni 
surga." Orang itu kemudian mengerjakan 
shalat dua rakaat secara ringan (tidak lama) 
laiu keluar masjid. Aku mengikutinya laiu 
aku berkata, "Ketika Anda masuk masjid 
tädi orang-orang mengatakan bahwa Anda 
termasuk calon penghuni surga." Orang itu 
berkata, "Demi Allah, sungguh tidak patut 
bagi seorang pun mengatakan suatu hai 
yang tidak diketahuinya. Aku akan ceritakan 
kepadamu apa alasannya. Sungguh aku 
pernah bermimpi pada zaman Nabi jg laiu 
aku ceritakan mimpiku kepada beliau. Dalam 
mimpiku itu seolah aku melihat taman yang 
luas, suasananya yang hijau nan asri, di 
tengahnya ada tiang-tiang dari besi. Bagian 
bawahnya adalah bumi sedangkan atasnya 
adalah langit. Pada bagian atasnya ada tali. 
Dikatakan kepadaku, "Mendakilah." Aku 
katakan, "Aku tak sanggup." 

Kemudian datang kepadaku orang yang 
membantuku, laiu ia mengangkat bajuku 
dari belakangku sehingga aku mampu 
mendakinya hingga ketika sudah berada 
di atas aku pegang tali tersebut. Dikatakan 
kepadaku, "Berpeganglah." Maka aku 
sanggup memegangnya dan sungguh tali itu 
berada pada genggamanku." Kemudian aku 
ceritakan mimpiku itu kepada Nabi maka 
beliau berkata, "Yang dimaksud dengan 
taman itu adalah Islam sedangkan tiang-tiang 
itu adalah tiangnya Islam dan tali itu adalah 
al-'urwat al-wutsqa (kalimat tauhid)) Dan 
kamu berada dalam Islam hingga meninggal 
dunia." Orang itu adalah Abdullah bin Salam. 


..Penjelasan... 

: Meringankan keduanya. 

j&y H U JJu ü* U aIiIj : Karena mungkin 
hadits Sa'ad tidak sampai kepadanya, atau 
sampai padanya namun ia tidak suka dipuji 
dengan hai itu sebagai bentuk sikap tawadhu 
dan tidak ingin tenar. 

3lS jj : Maksudnya pengingkaranku terhadap 
mereka. 

jfS : maksudnya Abdullah bin Salam, saksi 
mata. 

«-iil*: Pelayan. 

: Maksudnya apa pun yang terkait 
dengan agama. 

SJi : Lima rukun Islam, atau kalimat 
syahadat saja. 

£ 4&1 jij' 3iSj : Kemungkinan 
penuturan tersebut adalah kata-kata 
Abdullah bin Salam. Tidak kenapa Abdullah 
bin Salam memberitahukan hai tersebut dan 
yang ia maksud adalah dirinya sendiri. Atau 
mungkin penuturan ini berasal dari kata-kata 
perawi. 


KEUTAMAAN HASSAN BIN TSABIT 


HADITS K.E-1616 


* 9 . J 

(jj jj S- COU (jj -MM 

^ ^ I - ^ ® ^ s* I “ - ^ 

lJUjJj APtmJl J jt, & jA ! J13 

sl it* <}•' • - • «. * .it * c' 

I^J dAJLo jp. JA jj4 A^äj iA^3 JLmJI CJ :JU3 

: JUl <5 Jj Ja Jt cJ&Jl 


1027 






. j* Cf*\ : Aj* jJuj ftt 4)1 

(i£=u^ll1 jS"i i_A j 1 :jii.| »jü t_>lsS' ^ :j *j>-j>-\} 


Al-Bara' berkata, "Nabi jgš bersabda kepada 
Hassan, 'Balaslah cemoohan orang-orang 
kafir dan Dibril selalu membantumu.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 


Hadits Hassan bin Tsabit aa, meriwayatkan 
dari Sa'id Al-Musayyab, ia berkata, "Ümar 
bin Khatthab pernah berjalan melewati 
masjid dan saat itu Hassan sedang 
melantunkan syair. Laiu Ümar berkata, "Dulu 
saya pernah melantunkan syair di masjid 
ini dan kala itu ada seseorang yang lebih 
mulia daripadamu (yakni Rasulullah £§))" 
Kemudian Hassan menoleh kepada Abu 
Hurairah seraya berkata, "Saya bersumpah 
kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu 
Hurairah, pernahkah kamu mendengar 
Rasulullah jg bersabda, "Wahai Hassan, 
balaslah cemoohan orang kafir itu. Ya Allah, 
kuatkanlah ia dengan rõhul qudus (Malaikat 
Dibril))" Abu Hurairah menjawab, "Ya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

...Penjelasan- 

liii õllij: Ümar lantas mengingkari Hassan. 

JiiU illüt: Aku memohon kepadamu dengan 
menyebut nama Allah. 

jj-läl : Jirbil, ruh di-mudhaf-kan kepada 
kudus yang berarti suci. 


HADITS KE-1617 


.-.Penjelasan.- 

: Dari kata (mencela), kebalikan 

dari memuji. 

: Dari kata muhajäh, membalas celaan 
mereka. 

elü : Dengan bantuan dan pertolongan. 

Ini menunjukkan, boleh mencela dan 
menyakiti orang-orang kafir selama mereka 
tidak memiliki jaminan aman, karena Allah 
memerintahkan untuk memerangi dan 
bersikap kasar terhadap mereka. 


HADITS KE-1618 

* * * f m « ^ . a * $ + Jj «" M»- * • ^ 

CmAA :Jb «jjt jjjt 1 

• 'il S '* 'i S ' 2 ■» f 


>*.' *i rz '.i • I. sv s ^i ^ i * \ 

AjVŠ j iCjU) tAo^lC JCX LwdI 

J • «" «•» ^ • 

(4 i LmJ 


Hadits Aisyah diriwayatkan dari Urwah, 
ia berkata, "Ketika aku memaki Hassan di 
dekat Aisyah, maka Aisyah berkata, 'Engkau 
jangan memakinya karena ia dahulu telah 
membela Nabi 


£j3l Jli: J15 4i\ s \£\ ioai W 

Jl :^Uu^ fLj 4J1& 4 JJl 



uL 1 : jÜ-1 tjü 0^ : j 


(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Orang yang tidak suka dicaci nasabnya (16)) 

..Penjelasan.. 

: Membela. 


1028 












HADITS KE-1619 


\JLL >0 :J\I 

UbJutJü tColi jj ÜbJCLCj tiiilt' 

õj* OJjj :J\Jj «dl oCjU JJjLi tljxA 

iJ cJIa] Ji£*JI p}i j* Jj* £*j«j 
ciiš JjjJ^ jl! .JUjJ' cJJ <Iil£ :Ü|\c 
jU3 äi j\l Jjj 42* Ji-õS jiä jVu fj 1 $ 
:cJlil £Üfr JJ Jjtf JjJ ^5) 
$ i!\ ä cJil ^Ji j* iii oil* J?> 
fLj *1* äi äi Jpj j* jl 

(liii^jl i^oi> uL rt :(_5jUil y\^ li : j <>^>l) 


Hadits Aisyah m , diriwayatkan dari Masruq, 
ia berkata, "Aku menemui Aisyah 33 
sementara Hassan bin Tsabit di sampingnya 
tengah melantunkan bait-bait sya'ir untuk 
memujinya. Hassan bersya'ir: 

Yang memelihara dirinya, teguh dan tidak 
mudah terperdaya 

Jadilah ia sasaran orang-orang yang lalai. 

Aisyah berkata kepadanya, Tetapi kamu 
tidak termasuk seperti itu.' Aku bertanya 
kepada Aisyah, 'Mengapa Anda mengizinkan 
dia menemuimu, padahal Allah telah 
berfirman (yang artinya), 'Dan orang yang 
berperan besar di antara mereka baginya 
akan mendapatkan siksa yang besar."' (An- 
Nur: 11)) 

Aisyah berkata, 'Siksa apakah yang lebih 
berat dari kebutaan?' Aisyah melanjutkan, 
'Sungguh dia pemah membela Rasulullah jg 
untuk mencaci musuh."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan 1 " (64), Bab: 
Peristiwa ifki (berita bohong) (34)) 


.- - • Penjelasan. 

Olü : Wanita yang teijaga (dengan 
pernikahan) dan menjaga diri. 

0 'j 3 : Sempurna akal. 

6j5 U: Tidak menuduh atau mencurigai. 

iüij artinya engkau mengira seseorang, 
entah mengira baik ataupun buruk. 

: dengan tuduhan. 

J>:Lapar,maknanya;janganlahmenggunjing 
orang, karena jika kau menggunjing orang, 
kau kenyang memakan daging mereka. Majaz 
inimengisyaratkanfirmanAllah ass, "Adakah 
seorang diantara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah matiV (Al- 
Hujurät: 12). 

: Jamak ghafilah, yaitu wanita yang 
menjaga diri dan lalai dari keburukan, 
maksudnya membebaskan si wanita tersebut 
dari menggunjing orang. Kaitan kenapa 
ghibah disebut memakan daging orang 
adalah karena daging menutupi tulang, 
seakan menggunjing orang menyingkap tabir 
penutup orang yang digunjing. 

uüjS' cJj : maksudnya kau menggunjing 
dan membicarakan kata-kata para penebar 
berita dusta. 

ii jJ : dengan membuang nun rafa' 
untuk meringankan bacaan. Ibnu Malik 
menjelaskan, bentuk seperti ini ada dalam 
tutur kata fasih, baik prosa maupun puisi, 
"Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita 
bohong itu baginya azab yang besar.” (An- 
Nür: 11) Makna ayat; siapa di antara mereka 
yang mengambil bagian terbesar dalam 
penyiaran berita dusta, ia mendapat azab 
yang besar. 

■ membela. 


1029 






HADITS KE-1620 

•£i)i :cJll tÄiSlft viJa» 

: j\S OiS^LÄ *&A J jfcj & Äi 

U? <2l5j& :jUi- jul ^ 

{y* Jl jjlS 

oL ^ ‘L^oUJll LjbS' T \ ;J 

(« 


Aisyah & berkata, "Hassan meminta izin 
kepada Nabi untuk mengejek kaum 
Musyrikin (Quraisy) laiu beliau bersabda, 
'Tapi bagaimana dengan nasab (keturunan) 
ku?' Maka Hassan berkata, 'Aku pasti 
akan mengeluarkan (menyelamatkan) 
baginda dari mereka sebagaimana rambut 
dikeluarkan dari adonan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Orang yang tidak suka dicaci nasabnya (16)) 


.-.Penjelasan-- 

^Sj uS : Bagaimana kau mencela mereka 
sementara nasabku menyatu bersama 
mereka. 


j* iyli\ uf : Aku akan 

bertindak lembut untuk melepaskan 
nasabmu dari celaan mereka, sekira tidak ada 
sedikit pun di antara nasabmu yang terkena 
celaan bersama nasab mereka, seperti halnya 
ketika sehelai rambut dipungut dari adonan 
tidak menyisakan sedikit pun bagian dari 
rambut tersebut pada adonan, berbeda 
dengan jika kau menarik sesuatu yang kuat, 
sesuatu tersebut mungkin saja terputus 
sehingga masih ada sisanya. 


KEUTAMAAN ABU HURAIRAH AD- 
DAUSI m 


HADITS KE-1621 


s f" li f, , 

Jl m‘ - 


* zs** A 


4&I Aii\ Jp Xjij* ^ 

\yJa\ cJi' üi kp\ Ä 15 fLj 

jp ^ j-* 

C oŠj JJUall d&j 

& 6j+Žj $ \OJI fjUiS jli$l 
: jiüj £>\i jdy *2 * äi J* äi 


*: si t* s - > •- ., 

|ü ^a}I 

• ?!?' S' 'i •>" ' , 5 * j 

O V.S. U » Cmw) U |}>\j JJ 1^9 jjp 

jj* (Jft J^d-I cjIj tt M tS^UxJl 

(•jbl^ ' -j 4 . J ^ 4 jjl (j^ | ^l£>l (])| Jti 


Abu Hurairah m berkata, "Kalian 
beranggapan bahwa Abu Hurairah ses (yakni 
dirinya sendiri) terlalu banyak meriwayatkan 
hadits dari Rasulullah j£š dan hanya Allah 
yang memberi janji. Aku adalah orang miskin 
yang selalu menyertai Rasulullah dengan 
perut yang cukup berisi makanan pokok 
saja. Kaum Muhajirin selalu disibukkan oleh 
perdagangan di pasar-pasar sedangkan 
kaum Anshar disibukan oleh pengelolaan 
hartanya. Maka, suatu hari aku menyaksikan 
Rasulullah ^ bersabda, 'Siapakah yang 
mau membentangkan kainnya hingga 
aku menuntaskan ucapanku kemudian ia 
menggenggamnya dan tidak akan pernah 
lupa terhadap sesuatu yang ia dengarkan 
dariku?' Seketika itu juga aku hamparkan 
kain yang ada padaku. Demi Zat yang 
mengutusnya dengan kebenaran, aku tak 


1030 






pernah lagi lupa apa pun yang aku dengar 
darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaan" (96), Bab: 
Hujjah atas orang yang berpendapat bahwa 
hukum-hukum Nabi ^ bersifat jelas dan 
terang (22)) 


..Penjelasan. 

if-pi Jilj : Maknanya, Allah akan 
memperhitungkanku jika aku sengaja 
berdusta dan memperhitungkan orang yang 
berburuk sangka kepadaku. Al-Qasthalani 
menjelaskan, rangkaian kaiimat ini adalah 
kata-kata sisipan, dan rangkaian kata ini 
harus ditakwilkan, karena bentuk kata jiSU 
bisa untuk tempat, waktu, atau mashdar, dan 
ketiganya ini tidak tepat, sehingga harus ada 
yang disembunyikan atau dilalui seperti yang 
ditunjukkan oleh konteks kaiimat. 

££1* : Seorang miskin di antara orang-orang 
miskin ahlush shuffah. 

* J# J&: Mengenyangkan perut, maksudnya 
aku tidakpemah meninggalkan beliau. Artinya, 
Abu Hurairah tidak pemah ketinggalan Nabi 
H karena khawatir tidak dapat makan. 

jLUl : Kiasan untuk jual beli, karena ketika 
berjual beli, mereka beijabat tangan sebagai 
pertanda jual beli berlaku. Ketika sudah 
teijadi jabat tangan, kepemilikan berpindah 
tangan, dan masing-masing dari penjual dan 
pembeli memiliki apa yang diterima (penjual 
menerima harga dan pembeli menerima 
barang). 

: jamak bisa untuk mudzakkar 
maupun muannats. Disebut karena orang- 
orang yang berada di pasar berdiri di atas betis. 

Jp ,Uiü3 : Kaum Anshar 

sibuk mengurus Iadang mereka. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini mengandung 
mukjizat nyata Rasulullah £gjj 


KEUTAMAAN AHLI BADAR DAN 
KISAH HATHIB BIN ABI BALTA'AH 

HADITS KE-1622 
li+xt «AJLfr <UJl 

• I + 


j ;;% ui cfLj üs. &\ aih 
i/u gii&li :j\S j? siJuJi} 

ojJOxS (UU «AJUxb 1$ jÜ <UCjj 

<Jl Jjj- UlJ- iL Lilkjll .I 4 JLa 

6lS3l jri-l :UÜA aL*£)U ASŽ jll 

(ffjPG J :UJtA9 ol£S" jjfca U 

aj \gS 1 ^ 1 % & a 4 ->U õušji fislä jf 

:A^i liia ^Juüj A-ic- AJJl AJJl j 

bt & ufo Jj üj # 

AAJl J-0 A&1 jil jäAjJ iA& (jil 

:fLj *2* ÄI JU* fLj a3Ü 

•jp AAll U :jvl lai U \j 

jr? j^' (43 ‘ 02 Ü* šž- üi 

0 U 135 jLJj ck? ji 4«iji 

iL; jiiõlfr f ii uj&i 5 * eUi 
dšlaJjl % ciil Uj jjjljä li 
fii jjy jul .p3i^i jJu J&Ju \lj Sj 

^ s.** ° i c^ Ci <- ii., r -* 

'.j&S* Juj .ikžsjJuj jusj Ajufr 4JJI 

J3UJ1 loA jit Opbl AJJl Jj-ij U 

(jjssu jl 4JUt Jjü (õujJo Lšj tljJü JL^i Jl9 AjI 

• s• • I. 1 - 1 1'• 1 t ,1 • ? T- -T \ s t - 
Jüü U IjJjjaj :JUü (jJJ Jjkl ^jp AU?) Ai 

jA£> 


1031 






uL Itl aI jf-' on ^ (^Uül <^>i) 

(*U)tp£=»jj£j iJIjac- Ijjjci 'i :Jl*j *1)1 Jyj 

Ali as berkata, "Rasulullah ig mengutusku 
beserta Az-Zubair dan AU Miqdad bin Al- 
Aswad. Beliau bersabda, 'Berangkatlah 
kalian hingga sampai di taman Khakh karena 
di sana ada seorang wanita berkendara 
yang membawa surat. Ambillah surat itu 
darinya.' Laiu kami berangkat hingga ketika 
tiba di taman, kami mendapatkan wanita 
itu. Kami berkata kepadanya, 'Keluarkanlah 
suratnyal' Wanita itu berkata, Tidak ada surat 
padaku.' Kami berkata, 'Kau keluarkan surat 
itu atau kami lucuti pakaianmu.' Akhirnya 
ia mengeluarkan surat dari dalam sanggul 
rambutnya. 

Setelah itu, kami menemui Rasulullah gg 
dengan membawa surat itu. Ternyata surat 
itu ditulis oleh Hathib bin Abi Balta'ah yang 
ditujukan kepada orang-orang musyrikin 
dari penduduk Mekah. Dia mengabarkan 
tentang rencana Rasulullah Laiu Rasulullah 
bersabda, "Wahai Hathib, apa yang kamu 
lakukan ini?" 

Hathib berkata, 'Wahai Rasulullah, 
jangan terburu-buru bersikap kepadaku. 
Sesungguhnya aku orang pendatang 
dalam suku Quraisy dan aku bukan bagian 
dari keluarga mereka. Sedangkan orang- 
orang yang bersama engkau dari kalangan 
Muhajirin memiliki kerabat dari Mekah di 
mana keluarga mereka akan melindungi diri 
dan harta mereka. Aku ingin ketika aku sudah 
tidak memiliki nasab keturunan di tengah- 
tengah mereka ada orang-orang yang aku 
jadikan pelindung bagi kerabatku. Tidaklah 
aku melakukan ini karena kufur ataupun keluar 
dari Islam dan juga bukan karena rida dengan 
kekafiran setelah aku menerima Islam.' 

Maka Rasulullah jfö bersabda, 'Dia sudah 
berkata benar kepada kalian.' Laiu Ümar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkan aku 
memenggal leher orang munafik ini.' Beliau 
bersabda, 'Sungguh ia termasuk orang yang 


ikut Perang Badar.Tahukah kamu bahwa Allah 
telah membebaskan para pejuang Perang 
Badar? Dia berfirman, 'Berbuatlah sesuka 
kalian, sungguh Aku telah mengampuni 
kalian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Mata-mata dan firman Allah Ta'ala: 
"Janganlah kalian menjadikan musuh Ku dan 
musuh kalian menjadi wali-wali (penolong)" 
(14)) 


-Penjelasan.. 

: Sebuah tempat di antara Makkah 
dan Madin ali sejauh duabelas mil dari 
Madinah. 

tlmS: Wanita di dalam sekedup. 

lsSUü : Salah satu ta'-nya dibuang untuk 
meringankan, artinya berlari. 

l+illc. : Tali untuk mengikat ujung-ujung 
pakaian atau rambut yang dipintal. Al- 
Mundziri menjelaskan, 'iqash adalah 
melüitkan rambut satu sama lain laiu ujungnya 
dimasukkan ke pangkal (menggulung 
rambut). Pendapat lain mengartikan; 'iqash 
adalah tali untuk mengikat rambut di kepala. 

liili: Yaitu dikaitkan kepada mereka dan aku 
tidak memiliki nasab di antara mereka, kata 
ini berasal dari makna melekatkan sesuatu 
dengan yang lain yang bukan bagian dari 
sesuatu itu. 

&: Nikmat dan jasa. 

12) : Ia berkata jujur kepada kalian. 


KEUTAMAAN ABU MUSA 
DAN ABU AMIR AL-ASY’ARIYYIN ^ 


HADITS KE-1623 

:j\l tilfr &\ Q,\ -WT 

JjU jAj <|«Judj 4jjl j U£> cuS* 


1032 






(Jll jSb 4x*j (£LiXtl\j aS*j> jo 

j*JS Sl :JUl .^1 fLj did Äi Ji ^11 

6/? 1 ji :JlÜ .j^il :JJ JÜl .^Jjidj U J 

6^ ‘Äj t*y 3j ^ (>pii) y* 
:Sr\i uüi Suivl lj jui 

*'• ** I"f< II- ° - 'S I" «{,'! 5 

*4?yj *2-4 J***» 3 **U 4*i i^Juu fca j*j UJu9 
jp £$ ci^ Gjil :JVJ yj gj 

SUSI £ä!i teil i>4 cd^/j U&^j 
U&S Suil jt:gül g|3J j* *£L ({ Õ3Ul 

iSSlE il* SUitl 

j (JüUaJI Sjjjfc i_jIj oT :(_SjUil «_ibS" 11 j iSjUül <»-^»-l) 

((jLj (Jl^W 


Abu Musa m berkata, "Ketika aku bersama 
Nabi di Di'ranah antara Mekah dan 
Madinah bersama Bilal, tiba-tiba seorang 
Badui menemui beliau seraya berkata, 
'Apakah engkau tidak menepati janjimu 
kepadaku? Nabi menjawab, Terimalah 
kabar gembira.' Orang Badui itu menjawab, 
"Berulang kali engkau katakan terimalah 
kabar gembira.' 

Kemudian beliau menemui Abu Musa dan 
Bilal, seolah-olah beliau marah. Beliau 
bersabda, 'Orang Badui itu telah menolak 
kabar gembira. Kalian berdua, temuilah 
dial' Maka kami menemuinya. Selanjutnya, 
Nabi meminta baskom berisi air. Beliau 
mencuci kedua tangan dan wajahnya 
serta menyemprotkan air dari mulut beliau 
ke baskom, kemudian beliau bersabda, 
'Silahkan kalian berdua minum, siramkan 
ke wajah kalian, dan tengkuk kalian serta 
terimalah kabar gembira.' 

Keduanya lantas mengambil baskom dan 
keduanya melaksanakan perintah Nabi 


Ummu Salamah lantas berseru dari balik tabir 
Tolong sisakan air itu untuk ibu kalian.' Maka 
keduanya menyisakan air itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), 
Bab: Perang Thaif pada bulan syawal tahun 
delapan hijriyah (56)) 

..Penjelasan. 

&jJ |3 its öw : Ad-Dawudi menjelaskan, ini 
keliru, yang benar adalah antara Makkah dan 
Thaif. 

>ijt: Bergembiralah karena jatah pembagian 
yang tidak lama lagi akan tiba, atau pahala 
besar atas kesabaran. 

jli ^: Menyemprotkan air dari mulut. 

Išffl: Menuangkan. 

SUt; Sisakanlah. 

U&&: Maksudnya dirinya sendiri. 
htä: Sisa. 


HADITS KE-1624 

n” •». *. i . . ^ - «•* ..f * * «• 


:JV5 ^ 4ll doU. -Utt 

* * } • ** ^ * ii * ^ ^ | iti ^ • ST 

‘jU“ y* ‘|0-Uj dLc. <uil ^iJl U 
oiji qjjjl j^UJjl jj Jp ja\& Ut dU3 

AjIäaöI 4jjl ^jjbj tJujO j£Ä3 4U11 ^ 

* * * 

j* 1 * j>\ cO 3 s4 l £* L?*y j?* 

3. ^Sti »Uj j 

jl jtiill 3Uj ^0 jLfr \j :cJüi .djJl C^^üll 
ojUo jUj ^All jJSll 313 :jul £)l 

3$ cjju.j J&jiS Jj Jij Uil AÜeJ] JJ 

Uil3i.il J£1 diss Sl ^3 Sl :JJ 
&i J3l :^\p ^S dil jä iäun 

J# *J» 1 ^ " 


1033 






AJU tyu (AJU^Ld yjl iJüb puu : Ju dU>Uö 
JU Äi q*£)I £$J? «irl Jjl U :JV5 idl 


jjl ^^iigCUuj (J jiiUul :a) jij jüJj 

jjuj! 6u ii gy JiJi <u -\üi £ 

a£&< jLj & ÄI ^Jl jp cJJ-ju 

ta j? Ji Ja A^j g# ir £ 

>j ‘tjk i&fc oji JJj\ 

j»J tlSjju jUj IfrJU J ji*Z*ul Ü Jjj jlij _^olc 

y VJj^lp ^a£jjjll $JI :JlS £ 

jjl y&Jl jg a1x>I #)l: jvl fi dwl <>£ 

y£lll Jj :clü <j*&l J* ulÄ>- Jf jjjŠ' 

•*»*’ * 

a 4^ «i# or? J ^ '■&& 

\Zjte 

ji Ijfr ji ui^i -.(±iJ-\ £#) Jtf) 

(jj^Uajl #ljfr ujL ## <—jbS" 11 {S^J* 


Abu Musa s® berkata, "Ketika Nabi ig teiah 
selesai dari perang Hunain, beliau mengutus 
Abu Amir 22 memimpin pasukan ke Authas. 
Laiu Abu Amir menemui Duraid bin Shimah 
dan Duraid sendiri terbunuh. Kemudian Allah 
menghancurkan para pengikutnya." 

Abu Musa melanjutkan, "Rasulullah 
mengutusku bersama Abu Amir, kemudian ia 
terkena panah pada lututnya. la dipanah oleh 
3usyami hingga menancap di lututnya. Aku pun 
menemuinya dan bertanya, 'Wahai paman, 
siapa yang memanahmu?' la memberi isyarat 
dan berujar, 'Dialah yang teiah membidikkan 
panah kepadaku.' Maka aku memburu dan 
berusaha menemuinya. Ketika melihatku, ia 
melarikan diri, tapi aku terus mengejar seraya 

22 Ubaid bin Sulaim bin Khudhar Al-Asy’ari, paman Abu 
Musa Al-Asy'ari. 


berkata, 'Apa kamu tidak mälu, tidak bisakah 
engkau berhenti melarikan diri?' 

la pun berhenti dan kami bergantian menebas 
dengan pedang. Pada dua kali sabetan yang 
selanjutnya aku berhasil membunuhnya. 
Kemudian kukatakan kepada Abu Amir, 
'Allah teiah membunuh kawanmu.' Abu Amir 
kemudian berujar, 'Tolong cabutlah panah ini 
dariku.' Maka aku mencabutnya sehingga dari 
lukanya mengalir banyak darah.' Abu Amir 
berkata, 'Wahai keponakanku, sampaikan 
salam kepada Nabi žg dan katakan agar 
beliau memohonkan ampunan untukku.' 

Kemudian Abu Amir menyerahkan pimpinan 
pasukan kepadaku, dan tak lama kemudian ia 
meninggal. Aku pulang dan menemui Nabi 
di rumahnya di atas tempat tidur yang terbuat 
dari pelepah kurma beralaskan kasur sehingga 
membekas di punggung dan pinggangnya. 
Aku sampaikan kepada beliau semua berita 
kami dan berita Abu Amir yang berpesan agar 
dimohonkan ampun. Nabi kemudian meminta 
air, laiu berwudhu dan mengangkat kedua 
tangannya seraya berdoa (yang artinya), 
'Ya Allah, berilah ampunan kepada hamba- 
Mu yang lemah, Abu Amir.' Aku melihat 
ketiak Nabi yang putih, kemudian beliau 
memanjatkan doa (yang artinya), 'Ya 
Allah, jadikanlah ia pada hari kiamat lebih 
tinggi daripada sebagian makhluk-Mu dari 
manusia.' Kemudian aku berkata, 'Dan aku 
juga mohonkanlahampun.' Maka Nabi berdoa 
(yang artinya), *Ya Allah, ampunilah Abdullah 
bin Qais atas dosanya dan masukkanlah ia 
pada hari kiamat di tempat yang mulia."' 

Abu Burdah berkata, "Satu doanya untuk Abu 
Amir dan satunya lagi untuk Abu Musa." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan i" (64), Bab: 
Perang Aauthas (55)) 

-Penjelasan- 

: Ia adalah Ubaid bin Sulaim bin Hudhar 
Al-Asy’ari, paman Abu Musa Al-Asy 1 ari. 


1034 





: Sebuah lembah di kawasan Hawazan. 
Demikian penjelasan dalam Al-Qämüs. 

: la dipanah seseorang dari Jasyam, 
nisbat kepada Bani Jasyam. 

: Anak panah. 

<s*t* b} Jj ' Maksudnya menoleh, 
seharusnya yang dikatakan adalah; JljliÜ. 

Jj: Berlalu. 

išidü : Aku berjalan mengikuti jejaknya 
(mengikutinya). 

: Menahan diri untuk berpaling. 

id i üj 15 U : Air muncul, terangkat tinggi, 
mengalir, dan tidak berhenti mengalir. 

jiji : Tikar yang disulam dengan pelepah 
kurma dan lainnya, diikat dengan tali atau 
semacamnya. 

jtij jif ji: Dijelaskan dalam An-Nihäyah; 
rimal adalah sesuatu yang disulam. 

HjjT Süü : Mim pada SU-U bisa difathah, 
keduanya bermakna tempat dan mashdar, 

C /: Yang baik. 

Uilül: Salah satu dari dua doa. 


KEUTAMAAN AL-ASY’ARIYYIN 


HADITS KE-1625 

+■ ,* ii* 


4i\ ^äl J15 :JVS J# $ -nt© 

ZaSj õ jk Sl A^JlC’ 

õe &? gTj43u 

ji jj 0l3 

j') Jsi' ^ ‘f&j- W2 ci? 

oi 5j Jii tjJüji (Jil 


( j};> •JjC' ybS* "M 1(3 


Abu Musa m berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Sungguh aku mendengar suara kelembutan 
orang-orang As/ari dengan bacaan Al- 
Qui^annya ketika mereka memasuki malam 
hari. Aku juga mengetahui rumah-rumah 
mereka karena kemerduan suara mereka 
dengan Al-Qu^an di malam hari, walaupun 
aku tidak pernah melihat rumah-rumah 
mereka di siang harinya. Di antara mereka 
ada yang sangat cekatan jika menemui kuda 
perang atau musuh." Nabi bersabda kepada 
mereka, "Para sahabatku menyuruh kalian 
agar kalian melihat mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

-Penjelasan.. 

hij : Disebutkan dalam Al-Mishbäh, rafaqah 
adalah rombongan yang Anda dampingi 
dalam perjalanan, selanjutnya ketika Anda 
berpisah dengan rombongan, saat itu kata 
rafaqah (pendampingan) sudah tidak ada 
lagi, bentuk jamaknya Jlj, sama seperti kata 
burmah dan biram. Jtljlt adalah orang yang 
Anda temani. Khalil menjelaskan, kata rafiq 
tidak hilang dengan perpisahan. 

(L&j : Sifat untuk hikmah seseorang dari 
mereka, atau sifat untuk ilmu seseorang dari 
kabiIahAsy’ar. 

: Kalian menunggu mereka, dari kata 
intizhar. Makna; karena sangat berani, ia 
tidak pernah melarikan diri dari musuh, tapi 
menghadapi mereka dan berkata kepada 
mereka kala mereka hendak pergi berlalu, 
“Tunggulah, para penunggang kuda yang 
akan mendatangi kalian untuk menyerang 
kalian.” Ini terkait musuh, sementara jika 
dikaitkan dengan kuda, kemungkinan yang 
dimaksud adalah kuda kaum muslimin, 
untuk mengisyaratkan bahwa para teman- 


1035 






temannya adalah pasukan pejalan käki, ia 
memerintahkan para penunggang kuda 
untuk menanti agar menyerang musuh 
secara bersama-sama. Demikian dinukil Al- 
Qasthalani dari Al-Fath. 


tanah. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
hadits ini menyebutkan keutamaan orang- 
orang Asyar’i, keutamaan mementingkan 
dan membantu orang lain, keutamaan 
mencampur bekal dalam perjalanan dan 
keutamaan menggabungkan sesuatu ketika 
hanya tersisa sedikit saat bermukim. 


HADITS KE-1626 


4JJl J*» ^jJI j il: jll !J>\ duo»» -\V\ 

j? yjžii üi&Si 


, i<* i^i ,1 % >"t" j J 'Jji st i«- •! 

(4*? «y 

^Ukll j išfl Jl «jU \ jil\ vjbS” tv : j 4^i-t) 


Abu Musa <sgs berkata, Nabi $Sj bersabda, 
"Sesungguhnya orang-orang As/ari jika 
mereka berperang atau harta kebutuhan 
keluarga mereka di Madinah menipis maka 
mereka mengumpulkan apa saja milik mereka 
pada satu kain laiu mereka membagi rata 
di antara mereka. Mereka adalah bagian 
dariku dan aku adalah bagian dari mereka." 23 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kerjasamd' (47), Bab: 
Kerjasama dalam makanan, kuda besar dan 
barang dagangan (1)) 

.-.Penjelasan- 

ijiijf: Perbekalan mereka häbis, berasal dari 
kata Jij seakan mereka melekat di tanah 
karena minimnya penghidupan, seperti 
kata orang; jiJJl C>J artinya seseorang 
menjadi miskin, ia seakan melekat dengan 


23 Imam Nawawi berkata, 'Dalam hadits ini terdapat 
penjelasan keutamaan As/ariyyin, keutamaan itsar dan 
keaailan, keutamaan mencampur semua bekal safar 
dan mengumpulkannya dalam satu wadah bila terjadi 
kekurangan. 


HADITS KE-1627 

J Aj# 

CwJ “WV 

££ UIL; : Jll «ila ÄI C$ej *J\ ja 


U>^*J jlilU J^j 4JJI *gi)l 

ui «j i^i 

ö£\/ f*&&$£% $ 

Uxlitl Ugl orjl J? 

Jj ll&äl^j <<L&Ij11j «(jJ^lijcJl (Jl LmLäw 

i ^ ^ j - *• “ 5 ^ A x i ^ # J?? ii f 

4jlo lUJÜ uJU? 

jl^j ^Ulsl Ji? ^JlC- 4JJI JjiJl 

jÄ (^*j) :UJ ÕjljÄJ (j-lUl Jf Jtö 
«j-U* cl VC^\ cipSj sj^U JLŽ.U&, 
lH 9 «A^aA> ^ «Uxä foa 

(Jl oJ>-Ub Cof JJj õjjV) 4jjl 

lifc jp JPoI JS} 

*iÄ JS riUJuf v 55 JU Jlft Jlil .\AJUft iUJ-5 

o«Üb ijpftiP Ju OsaJ a U.h >i !CJ13 

.J -r.i e faS ,/ O • 

l^sULv :J15 jojü :pU-aiI cjlä .oJJb 

< ^ J ^ i i I ^ ^ i f J • ^ • Il 

4AJi 

^ |LuS' 4A3lj :cJllj «ol*iuLS «jtllj 


1036 







|L*iaj (jjuüj aIIc 4ÜI 4&I jj-lj 
0 ?j' ä üi) ‘j'^ 4 Jaajj 

dpj (ij 4i>i 4<a& b^H ^ &4\ 
% üte ftefa äi fig jdij *3& Ai 
ji 4 »» 4&1 cü ujilf jz ijjjž o>ii 

O&j (^ijj CS* JjSfj jjuj *Iie Äi 

Si 4iii3 i Uj t fLj *1* äi ^iu aul 

gl\ ;if Ui Jüji Vj £j» šj 4u?f 
j5* Oi il £5 5 :cJll «fLj äi 
Ü? Ö cÜ :cJll il cü Ui: jll lj£} l5? jll 
AjIä^Ij iJj jL ž su* Jj j>-U jIüJ :jll llSj 

ÕÜJV Äpl Jif ^2f jUj »1>!3 š>* 
&*lll 6l^ <># d ci; lül :cJ\l 
6* u ±id' »5i j* j/a Auyt j/: 
<f*-üi 4 ffiif Vj ‘c/ * r* ^ 

j»!«<3 aJlC' iui ju> ^Sji £4) jil a 

(VM :ö*i*JI jjj 1 ujil jjj) 

AjÜ3 :Z\te\ cJll (cooj> 1 (5 j)3) 3$Jj Jjl Jll 

j»a (£o,XsU IjJt) JuxImjJ AjlJ UI co|3 

«* ä" 

(jJ 5> uL TA ullÄ* 11 :^3 ijljlAJI 4^>l) 


Abu Musa m berkata, "Berita hijrahnya Nabi 
2 Ü (ke Madinah) sampai kepada kami ketika 
kami di Yaman. Kemudian kami berangkat 
hijrah untuk menyusul beliau bersama dua 
saudaraku, dan aku yang termuda. Kedua 
saudaraku itu adalah Abu Burdah dan Abu 
Rühm. Kami berangkat bersama 53 atau 52 
orang dari kaumku. 


Kami naik perahu, tapi perahu itu 
mendamparkan kami ke raja Najasyi* 4 di 
Ethiopia. Di sana kami bertemu dengan Ja'far 
bin Abu Thalib dan tinggal bersamanya 
sehingga kami bisa datang bersama- 
sama. Kami bertemu Nabi £jg saat beliau 
menaklukkan Khaibar. Selanjutnya sebagian 
orang yang bersama Nabi berkata kepada 
kami—maksudnya para penumpang perahu- 
'Kami lebih istimewa daripada kalian karena 
hijrah.' 

Kemudian Asma' binti Umais,—dia termasuk 
yang datang bersama kami, penumpang 
perahu- menemui Hafshah istri Nabi jg. la 
turut hijrah ke Najasyi bersama rombongan 
perahu. Ümar lantas menemui Hafshah dan 
saat itu Asma' ada di sampingnya. Ketika 
melihat Asma', Ümar bertanya, 'Siapa ini?' 
'Aku Asma' binti Umais/ jawab Asma.' Ümar 
kembali bertanya, 'Kamu turut bersama 
muhajirin yang naik perahu, atau melayari 
lautan itu?* 'Benar,' jawab Asma.' Ümar 
berkata, 'Kami lebih istimewa daripada 
kalian karena telah hijrah, dan kami lebih 
berhak terhadap Rasulullah daripada kalian.' 

Mendengar ungkapan ini, Asma' binti Umais 
langsung emosi dan berujar, 'Tidak, demi 
Allah, kalian bersama Rasulullah sehingga 
beliau memberi makan kepada yang lapar 
dan memberi nasihat kepada yang bodoh di 
antara kalian. Sementara itu, kami di sebuah 
negeri atau di bumi yang jauh dan gersang di 
Ethiopia, dan itu semua semata-mata karena 
Allah dan Rasul-Nya. Dan demi Allah, kami 
tidak bisa memberi makan yang lapar, tidak 
pula bisa memberi minum yang kehausan 
sehingga akan kulaporkan ucapanmu 
kepada Rasulullah jg. Kami juga disakiti 
dan ditakut-takuti, dan semuanya itu akan 
kulaporkan kepada Nabi $jj. Demi Allah, saya 
akan bertanya kepada beliau, saya tidak 
akan berdusta, tidak akan meninggalkan 


24 Raja Habasyah 


1037 



kebenaran, dan tidak akan menambah- 
nambahinya.' 

Ketika Nabi datang, Asma' binti Umais 
berkata, 'Wahai Nabi Allah, Ümar berkata 
begini dan begini.' (la melaporkan ucapan 
Ümar yang tädi)) Nabi bertanya, 'Lantas 
bagaimana jawaban ka mu? Asma' 
menjawab, 'Tädi aku jawab begini dan begini 
(ia memberitahukan semua jawabannya))' 
Nabi lantas bersabda, 'Dia (Ümar) tidak lebih 
berhak terhadapku daripada kalian. Untuk 
Ümar dan teman-temannya satu kali hijrah, 
sementara untuk kalian dua kali hijrah.' 

Asma' binti Umais mengisahkan, 'Setelah itu, 
aku melihat Abu Musa dan para penumpang 
perahu datang kepadaku dan menanyakan 
hadits ini. Di dunia ini tak ada sesuatu yang 
lebih menggembirakan mereka seperti apa 
yang disabdakan Rasulullah kepada 
mereka ini.'" 

t 

Abu Burdah meriwayatkan, Asma' berkata, 
"Aku melihat Abu Musa sering mengulangi 
pertanyaannya kepadaku mengenai hadits 
ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 

.-.Penjelasan--.. 

jJilj iil : Mashdar mimi, 

artinya keluamya Nabi jg, maknanya waktu 
keluamya Nabi $§§, maksudnya kepergian 
atau hijrah beliau. 

jj: Raja Habasyah. 

: Berpapasan dengan kami. 

Cijil: Karena mereka tinggal Habasyah. 

: Karena rombongan ini naik perahu 
mengarungi lautan. 

: Jamak ba'id, maksudnya mereka jauh 
dari sisi nasab. 

iUÄJl: Jamak baghidh, yaitu saling membenci 
karena agama. 


Jif: Nashab sebagai kekhususan, atau 
nida' dengan membuang huruf nida'. 

: Hijrah dua kali; hijrah ke Habasyah 
dan hijrah ke Nabi (Madinah). 

: Secara berbondong-bondong. 


KEUTAMAAN KAUM ANSHAR 


HADITS KE-1628 
1-t 


cJji : JV5 4Jül -WA 

- * 

® ^ t '‘"J ÄI ^ • | \ I ^ • i » ^ 

*' il) U-3 oJJfc 


jS vjSf dJ uj $ fcii « && 


Tabir ass berkata, "Ayat ini turun mengenai 
kami dari suku Bani Salimah dan Bani 
Haritsah, yaitu, 'Ketika kedua golongan dari 
kalian akan gagal meninggalkan perang 
bersama Nabi $g.' Tetapi, aku tidak suka 
sekiranya tidak diturunkan kelanjutannya, 
letapi Allah melindungi keduanya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
ketika dua golongan dari padamu ingin 
(mundur) karena takut (18)) 

.—.. Penjelasan ■ - -.-. 

£: Dari Khazraj. 

: Dari Aus. 

UjiJ} ii lj : Kala mereka mendapat kemuliaan 
karena pujian Allah dan turunnya ayat terkait 
mereka tentang kebenaran loyalitas mereka. 


1038 









HADITS KE-1629 

tn-' * • - .,£#? • » ,• •» * , 

# ü? 3 ' 0^ & ±6 

äi ‘«j^V v4-f' Cr* jp cyj^ 

■ " ^ ^ ** 

- ' >?{ *&'-' ••> i* *. •<i'~ ,J.{>', *'; 
i <UI Jj JU «JUl AjÜJj £JI JOj 

»» «* 

J»U- lil »n—i "\r jwiül i_AsS” To rj ijjlidl *»y».t) 

Jjrtj <Ut ^4 Jc l^ m ij Y :ilji u>L 1 

(ijihjli 4ül 


dijelaskan dalam Al-Qämüs), perang 
ini terjadi pada tahun 63 Hijriyah kala 
penduduk Madinah melepaskan baiat Yazid 
bin Mu'awiyah, Yazid kemudian mengirim 
pasukan besar, pasukan ini kemudian 
menyerang Madinah dan membunuh kaum 
Anshar dalam jumlah besar. Saat itu Anas 
berada di Bashrah, ia mendengar berita 
penyerangan ini, ia sedih atas kematian 
sejumlah kaum Anshar. 


HADITS KE-1630 


Anas bin Malik berkata, "Aku merasa sedih 
terhadap orang-orang yang terbunuh dalam 
peristiwa Harrah. Laiu Zaid bin Arqam menulis 
surat kepadaku dan berita kesedihanku 
ternyata telah sampai kepadanya. la 
mengingatkan bahwa ia mendengar 
Rasulullah % bersabda, 'Ya Allah, berilah 
ampunan kepada orang-orang Anshar dan 
juga anak-anak kaum Anshar/" 75 
(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: 
Apabila datang orang-orang munafiq (63), 
Bab: Firman-Nya: "Mereka orang-orang yang 
mengatakan (kepada orang-orang Anshar): 
"Janganlah kamu memberikan perbelanjaan 
kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
disisi Rasulullah supaya mereka bubar 
(meninggalkan Rasulullah) "" (6)) 

.Penjelasan. 

Cld : Terbunuh. 

jji-b : Yaitu dalam perang Hurah, di luar 
Madinah di bawah wilayah Waqim (seperti 


J\j :JV3 «ÜC C$e3 " nr * 

ZLlaJI j alS/j aJL fr <Ull 

\^3vl CJA & fi>\ ^131: ju! 


0 

Jjä lj\j o rjLojYl L r >kS" W :j <s-^>-0 

(£jl oo-i pjl jLaj^U pJuy *Jlp <Ul\ 


Anas as berkata, "Nabi melihat para 
wanita dan anak-anak berdatangan dari 
walimahan. Kemudian Nabi berdiri untuk 
menyambut mereka seraya bersabda, 
'Kalian adalah termasuk di antara manusia 
yang paling aku cintai/ Beliau mengucapkan 
itu sebanyak tiga kali." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar'' (63), Bab: Sabda Nabi 5 §g 
untuk orang-orang Anshar: "Kalian adalah 
manusia yang paling aku cintai" (5)) 


25 Peristiwa Harah terjadi pada tahun enam puluh tiga 
Hijriyah. Yaitu ketika penduduk Madinah mencabut baiat 
terhadap Yazid bin Mu'awiyah dan memecatnya dari 
jabatannya. la lantas mengirim pasukan pasukan dengan 
jumlah yang sangat besar untuk meluluh-lantakkan kota 
Madinah hingga banyak sekali shahabat Anshar yang 
terbunuh. Saat peristiwa itu terjadi Anas sedang berada di 
Bashrah. la mendengar hai itu dan merasa sangat bersedih 
atas apa yang terjadi pada orang-orang Anshar. 


.---Penjelasan.- 

ui £ \ji : adalah pemikahan, bisa untuk 

mudzakkar maupun muannats, jamaknya 
J*\£\ untuk lelaki, dan untuk wanita. 
Kata ini juga berarti makanan jamuan 


1039 








pemikahan. JLje yang berarti jamuan 
pemikahan berbentuk mudzakkar karena 
nama makanan. 

Siili :Tegakberdiri. 

^JJ\: Kata £$1 didahulukan 
untuk keberkahan, atau untuk 
mempersaksikan All ah dalam kebenaran 
kata-kata yang diucapkan. 


HADITS KE-1631 

: jll iilft Äi eUU gj jJ? &a^-\*VT\ 

ÄI & ÄI 4^*3 JIjLä^I j* sf^l OJU- 
ÄI £*5 $ fLj 

»oIj (J-mjÜ {S$\j :JUs jÜUy aIIc- 4Ul 

o-iiJi^i 

(jpJI Jji oU o ijUojSll lJU« «-jUS” IV :j (^jLkJI 

(cli |j-Ul pSjt jLaJ^U jJ—j aJLc- <d)t 


Anas bin Malik s® berkata, "Seorang 
wanita Anshar datang kepada Nabi dengan 
membawa bayi. Rasulullah 2% berbincang 
dengannya laiu bersabda, 'Demi Allah yang 
jiwaku berada di tangan-Nya. Kalian adalah 
orang-orang yang paling aku cintai di antara 
semua manusia.' Beliau bersabda demikian 
sebanyak dua kali. 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang - 
Orang Anshar" (63), Bab: Sabda Nabi 
untuk orang-orang Anshar: "Kalian adalah 
manusia yang paling aku cintai" (5)) 


ii !&* && 

~Ü1* 

• • Ja-, > - « . *i 

Jji oU \\ rjLojSlI 

(-1 - ■ ■■ ^ h 1 «j dc aüI 


Anas bin Malik s$® meriwayatkan dari Nabi 
$§ yang bersabda, "Kaum Anshar adalah 
penjaga rahasiaku dan kepercayaanku. Dan 
manusia akan bertambah banyak sedangkan 
mereka semakin sedikit jumlahnya. Karena 
itu, terimalah orang-orang yang baik dari 
kalangan mereka dan maafkanlah orang- 
orang yang keliru dari mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Sabda Nabi 
"Terimalah kebaikan dari mereka" (11)) 


.-.Penjelasan.. 

: Al-Qazzaz menjelaskan, kaum Anshar 
disamakan seperti babat karena babat adalah 
tempat makanan hewan yang menentukan 
perlumbuhannya. Karasy artinyagolonganku. 

igLZj : 'Aibah adalah tempat untuk menaruh 
barang berharga, maksudnya kaum Anshar 
adalah tempat beliau menitipkan rahasia dan 
amanah. J.111I: Yaitu selain kaum Anshar. 

Oji* : Maksudnya kaum Anshar, jumlah 
mereka semakin sedikit Ibnu Duraid sabda 
Nabi (^le-j iini termasuk kata-kata 
singkat Nabi sü yang belum pemah digunakan 
seorang pun sebelumnya. 


SEBAIK-BAIK KAMPUNC ANSHAR m 


HADITS KE-1632 


jX uix I (sfej (iüU (jj —WPf 

:JÜ ifLj Ä ÄI J* ^3l 


HADITS KE-1633 


jvl: jvl tüx iul c$ej xSa y \-\trr 
:fLj &s. Äi ^Jl 


1040 







jo-jji j? jj filcll j& jLS *gjj£ 

jfcj äi j* ^ji ^jfu tii: jül 

jiiS Jp f£*Ua JJ: j*i* UJlft J^3 a3 

j^i J-iu uA* V :jLaj i_õIl« i-»bS" 


Abu Usaid m berkata, Nabi jg bersabda, 
"Sebaik-baik kampung tempat tinggal kaum 
Ansharadalah kampung Bani Najjar, kemudian 
Bani Abdil Asyhal, kemudian Bani Al-Harits bin 
Khazraj, kemudian Bani Saidah. Dan setiap 
tempat tinggal seluruh kaum Anshar adalah 
baik." Laiu Sa'ad berkata, "Aku menganggap 
Nabi žg tak lain hanya mengutamakan orang 
lain dibanding kami." Maka ia dijawab, "Dustru 
beliau telah mengutamakan kalian dibanding 
banyak orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Akhlak-Akhlak Terpuji 
orang-orang Anshat" (63), Bab: Keutamaan 
rumah-rumah orang Anshar (7)) 


-Penjelasan- 

jjS jS- : Yaitu yang terbaik di antara 
kabilah-kabilah mereka, masing-masing di 
antara kabilah ini menempati suatu wilayah, 
laiu wilayah ini disebut Dar Bani fulan, karena 
itulah sebagian besar riwayat menyebut Bani 
fulan tanpa menyebut Dar. Keutamaan di 
antara mereka ditentukan oleh siapa yang 
lebih dulu masuk Islam dan prestasi yang 
mereka berikan. 


BAIKNYA PERSAHABATAN KAUM 
ANSHAR 

HADITS KE-1634 

• T? • ^ i. • - • • , ) • , 

Oi 02*1 0* ^ ***- Oi Jtfr _nrt 

^ " > * + * ji * , ^ W\ * 

-k* öijtrf : ü^ 


f f ** A 4* 0# 

Ijl>I jj>I M «UxA jjÄ-Uaj jLaj^I colj jl 

y I 

J õjd-\ J^ai «_A, Y\ 6T tSjUvJI *^».t) 


Anas bin Malik m berkata, "Aku pernah 
menyertai 3arir bin Abdullah dan ia 
melayaniku." Usia 3arir bin Abdullah lebih 
tua dibanding Anas. 3arir berkata, "Aku telah 
melihat kaum Anshar mengerjakan sesuatu, 
maka aku tidak mendapati seorang pun dari 
mereka kecuali aku memuliakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihacf' (56), Bab: 
Keutamaan melayani datam perang (71)) 

.-.Penjelasan-- 

,^1 jj£i j» j : Menurut asal, seharusnya 
dikatakan; ’jj>\ £ 3 hanya saja pada 
perbedaan di dalamnya. Kemungkinan [jŠ \'y> 
(jit y) adalah kata-kata Tsabit, perawi hadits 
dari Anas. 

oy^H cJ\3 ül: Aku melihat kaum Anshar 

mengagungkan dan melayani Rasulullah 
•Ü Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits 
Jarir bin Abdullah m. yang menyebut 
pelayanan yang ia berikan kepada Anas demi 
memuliakan kaum Anshar, merupakan dalil 
memuliakan orang yang berbuat baik dan 
orang-orang yang memiliki hubungan nasab 
dengannya, meski ia lebih muda. Hadits ini 
juga menunjukkan sifat tawadhu, keutamaan, 
dan penghormatan Jabir kepada Nabi jg, 
serta perlakuan baik Jabir kepada siapa yang 
memiliki hubungan nasab dengan beliau jg. 


1041 









DOA NABI KEPADA SUKU GHIFAR 
DAN ASLAM 

HADITS KE-1635 


i<uc 4jj| ijjy* q\ -nro 

Äi cfll? = j\S <jüuj ^lt ÄI ^Ül 

l^Äl^t.jUtj 

jViij |JLa( jS"i uL T 1^ : j (jijlidt *->^p“0 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Suku Aslam, semoga 
Allah menyelamatkannya. Dan suku Ghifar, 
semoga Allah mengampuninya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja' (6)) 

.Penjelasan. 

pS\ : Ulama menyatakan, Aist 
berasal dari kata musalamah (berdamai) dan 
tidak berperang. Pendapat lain menyatakan; 
kata-kata Nabi ini adalah doa. Pendapat 
lain menyatakan; kata-kata Nabi ini 
kabar. Al-Qadhi Iyadh menjelaskan dalam 
Al-Masyäriq ; ini termasuk tutur kata terbaik, 
berasal dari kata iHJu artinya aku berdamai 
dengannya ketika aku tidak melihat sesuatu 
pun darinya yang tidak disuka, seakan Nabi 
iüg mendoakan mereka agar diperlakukan 
Allah seperti yang mereka inginkan, sehingga 
t+JU. bermakna jeAS juga disebut untuk 
makna jü , seperti ^ist ÜSV* maksudnya &S 
(semoga Allah membinasakannya). 


HADITS KE-1636 


j* ÄI St j* $ -W1 

I 4 I 4JJl JÄt (jUt:ij^lJI ^ j\l jüJy 4JJl 

2 J4Ajl tXwlfrj 4jal 

jliij |JL>t jS”i >U T >—>bS” TS : j 


Ibnu Ilmar as meriwayatkan bahwa Rasulullah 
bersabda di atas mimbar, "Suku Ghifar 
semoga Allah mengampuninya dan suku 
Aslam semoga Allah menyelamatkannya. 
Sedangkan suku Ushayyah, durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja* (6)) 

..Penjelasan.-. 

jllc-: Ghairu m u nsha n/kare na nama kabilah. 

$ iiil yi. : Semoga Allah mengampuni dosa 
mereka, dosa mencuri para jamaah haji di 
masa jahiliyah. Ini mengisyaratkan bahwa 
dosa yang mereka lakukan sebelumnya, 
diampuni. 

’£^sj : Salah satu keturunan Bani Sulaim, 
nasab mereka terhubung kepada Usyaiyyah. 

ÜjLjj Aist o-ic-: Mereka telah durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya karena membunuh para 
penghafal Al-Qur’an di Bir Maunah. Kabar ini 
tidak boleh diartikan sebagai doa, meski kata- 
kata ini mengisyaratkan pengaduan terkait 
mereka yang mengharuskan mereka tertimpa 
kehinaan, bukan kemaksiatan. Al-Qasthalani 
menuturkan, perhatikan jinas yang begitu 
indah dalam sabda Nabi ini; $ iilini hjMc- 
"Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka,” 
dan seterusnya, di samping kata-kata ini lebih 
enak didengar dan lebih melekat di hati, jauh 
dari dipaksa-paksakan. Ini termasuk bentuk 


1042 








keselarasan kata. Bagaimana tidak sementara 
sumber kata-kata ini berasal dari orang yang 
tidak bertutur kata bersumber dari hawa 
nafsu?! Kefasihan bahasa Nabi adalah 
puncak yang tidak diketahui ujungnya dan 
tidak bisa disaingi. 


HADITS KE-1637 




Jl3 :J\3 tAifr 4ii\ -nTY 

** 

jkjŠ :fJuj *5© &\ J* 4)1 jpj 

A 

I ^ i a " / tl*» • " ®T 

AUl Oji fA Jr-" 
<_JL* <_Aj T i_jbS” 1\ : j 


Abu Hurairah m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Suku Quraisy, Anshar, Juhainah, 
Muzainah, Aslam, Asyja', dan Ghifar adalah 
wali-wali (pelindung)ku sedangkan bagi 
mereka tidak ada wali kecuali Allah dan 
Rasul-Nya."' 24 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Akhlak-akhlak terpuji kaum Quraisy (2)) 

-Penjelasan- 

Jjy : Bani Nadhir, atau Fihr bin Malik bin 
Nadhr. 

jli$l : Aus dan Khajraj, keduanya adalah 
anak Haritsah bin Tsa’lab. 

: Bin Zufar bin Laits bin Suwaid. 

&y >: Kabilah dari Mudhar. 
jtilf: Aslam, nama kabilah. 

: Asyja', kabilah dari Ghathafan. 

26 Quraisy; bani Nadhr, atau Fahr bin Malik bin An-Nadhr. 
Anshar; Aus dan Khazraj, keduanya adalah putra Haritsah 
bin Tsa'labah. Juhainah; Ibnu Zafr bin Laits bin Suwaid. 
Muzainah; kabilah dari Mudhar. Aslam; nama suatu 
kabilah. Asyja'; kabilah dari Ghathafan. Ghifar; kabilah 
dari Kinanah. 


jMi .: Ghifar, kabilah dari Kinanah. 

: Maksudnya kaum Anshar adalah orang- 
orang dekat bagiku, kata ini adalah khabar, 
mubtada'-nya J^S, kata-kata berikutnya di- 
‘athaf-kan kepada kata ini. 

: Yang menjamin kebaikan mereka 
dan mengurus segala persoalan mereka. 

iil õji: Maksudnya selain Allah. 


HADITS KE-1638 


:JIS tilfr ttlt SjjjA ü) du-ji -\1TA 

**40 

jlUj fL.1 :{Lj *3* 4)1 jpj j\J 

• 9 • 1 / ti; »f\ , •'*** • (7,1- 

{yA «uCjÜl (jlijl) 4jül jl 

5Ulaftj 5j!Ä 

(ijrOLI (j ÄnOJ i_>\j :<_Jhll 1\ : j 




Abu Hurairah m berkata, Nabi bersabda, 
"Suku Aslam, Ghifar, dan juga di antara 
suku Muzainah dan Juhainah—atau ia 
berkata, "Atau di antara suku Juhainah atau 
Muzainah'—lebih baik di sisi Allah (atau 
ia berkata) pada hari kiamat—daripada 
Bani Äsad, Bani Tamim, Hawazin, dan Bani 
Ghathafan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti" (61), Bab: 
Kisah Zam-zam dalm matan (11)) 


HADITS KE-1639 

•*! s* - 
-SVil 


Cri 5' Q -\m 
Jll . ^. 4- r j jUfrj jA-il (j* 


1043 







flll CA 6$ :fLj 

tjiJ Jti & biP- *"*>3 

fjü :J\I .1tpUla.&j ujülj 

S^!$ 

jlicj (J—t jSi *-A* "l :»_-iUil "" :j cSjUUl 


Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Al- 
Aqra' bin Häbis berkata kepada Nabi $äj, 
"Sesungguhnya orang-orang yang biasa 
mencuri perbekalan jamaah haji dari suku 
Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Duhainah 
telah berbaiat kepada baginda. Nabi lantas 
bersabda, "Tidak tahukah engkau jika suku 
Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Juhainah itu 
lebih baik dari Bani Tamim, Amir, Äsad, dan 
Ghathafan. Apakah mereka itu celaka dan 
rugi?" Al-Aqra' menjawab, "Ya." Beliau laiu 
bersabda, "Demi Zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, sungguh mereka (suku Aslam, Ghifar, 
Muzainah, dan Duhainah) lebih baik dari 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Mazinah, 
Juhainah dan Asyja' (6)) 

..Penjelasan.— 

UJ<rf3 : Maksudnya 1 l*U.i hamzah 
istifliam-nya dibuang. 


HADITS KE-1640 
: Jb «Ufr AÜ\ YjiJ> &I 

& # jp * JSK 

CjS CA äi 


cÜA :JIil Al yü cij *C 




• . f, i" • - •. s >'r,f ? . - 

p# ^Al |«4*Jl : jb . 

l <_A j V* : JI 4 J-I <_»lsS* lj j^jUxJI 

(pgaUt J 


Abu Hurairah berkata, "Thufail bin Amru 
Ad-Dausi dan teman-temannya mendatangi 
Nabi ^ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya suku Daus telah ingkar 
kepada Allah dan enggan masuk Islam, untuk 
itu mohonlah kepada Allah agar mereka 
dibinasakan/ Atau dikatakan kepada beliau, 
'Suku Daus telah binasa.' Maka beliau 
bersabda, 'Ya Allah, berikanlah petunjuk 
kepada suku Daus dan datangkanlah mereka 
ke sini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihad' (56), 
Bab: Mendoakan orang musyrik agar 
mendapatkan hidayah (100)) 

.Penjelasan. 

CjS : Kabilah Abu Hurairah. 

: Durhaka kepada Allah. 

õõt: Mereka enggan mendengarkan kata-kata 
Thufail kala menyeru mereka untuk masuk 
Islam. 

Ifcit siil » : Berdoalah kepada Allah agar 
mereka dibinasakan. 

jäi ^)3l: Kepada Islam. 

0 I 3 : Dalam keadaan berserah diri. Al- 
Qasthalani menjelaskan, ini termasuk 
kesempumaan akhlak, rahmat, dan kasih 
sayang beliau nan besar kepada umat. 
Semoga Allah memberikan balasan terbaik 
kepada beliau, balasan terbaik yang diberikan 
kepada seorang nabi atas jerih payahnya 
untuk umat. 


1044 









HADITS KE-1641 


SEBAIK-BAIK MANUSIA 


/ i { * t -r.c i > • + 

^ <-*>! cJj U :Jl3 3 I <±oa*- -\U\ 


4JJI 4il j* C.L: diSS Ui ^ 

\**'*i‘ " • * • •?■ i- -M -- •t' 
^•*1 «X*tJi 4 ^aJX> 


4AJl Jj*^3 jul OiUy :Jü Jl>jJl Jp 

* «*1^ 1 ^ !• ^ | ^ 1 ^ • ^ ^ /*> 1 ^ ^ 

Coöj U^jj OÜXi9 bJJft *A ‘J A^JlP <ujI 

* i"m: 1 " - 1 .c• 1 >• - 

*>? Ofc to l :JU3 4jb\p jop j*4^4 a^m 

J^aU-1*! jJj 

i>* uUL* õ* W l ' : (^ A ^ir»-0 

(^ly Ljkji liJj 


HADITS KE-1642 

• - ^ ° ji . . «■* • * » > • ^ 

JA «UA 4Ul ($£j YjiJ» ^1 -\Uf 

5j«*^ ^ L& ^ JJ-j 

3 . Ä-iAlsU 3 |La^C> * ü$\ju> 
lÜ ^ jj* Jjo^j 1^3 131 
6 ü-Qi ji 5jJf j Lbtf i (Ulii jllii 

*3 h ji $3 *w .**£ oš ^ Cttejj' 

(jlxj 4Ut Jji i_jL \ :<_Jbit <_jUS* T\ (jyliijJl 

( *-.i. <\ ... .«.l-sl^hl .UI 


Abu Hurairah 1 ® berkata, "Aku senantiasa 
mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar 
tiga perkara yang disabdakan Rasulullah 
M perihal mereka, 'Mereka adalah umatku 
yang paling keras perlawanannya terhadap 
Ad-Dajjal/ Ketika datang zakat-zakat dari 
mereka, Rasulullah H bersabda, 'Inilah 
zakatnya kaum kita/ Dan ketika di antara 
tawanan mereka ada yang diambil oleh 
Aisyah, beliau bersabda, 'Bebaskanlah, 
karena ia dari keturunan Nabi Ismail/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Membebaskan 
Budak? (49), Bab: Orang Arab memiliki 
budak kemudian ia menghibahkannya dan 
menjualnyaf, 13)) 

-Penjelasan- 

*i6lJ Aü: Sejak tiga malam. 

: Zakat Bani Tamim. 

\Lf’y iASii. ji: Mereka menyebut "nasab kita," 
karena nasab mereka menyatu dengan nasab 
beliau pada Iyas bin Mudhar. 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Rasulullah |g yang bersabda, "Kalian akan 
mendapati bahwa manusia itu bermacam- 
macam bagaikan logam. Orang-orang yang 
baik pada zaman jahiliyah akan menjadi 
baik pula pada zaman Islam bila mereka 
memahami (Islam)) Kalian juga akan 
mendapati bahwa manusia yang paling keras 
dalam urusan pimpinan agama adalah yang 
benci terhadap jabatan. Dan kalian akan 
mendapati pula bahwa orang yang paling 
buruk dalam urusan ini adalah mereka yang 
bermuka dua (munafik), dia datang kepada 
satu golongan dengan wajah tertentu dan 
datang kepada kelompok lain dengan wajah 
yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: "Wahai manusia 
sesunggunya Kami telah menciptakan kalian 
dari laki-laki dan perempuan" { 1)) 

-Penjelasan..- 

Ci/jJ. : Yaitu asal usul berbeda- 
beda, 6^10 jamak ojÜ, yaitu sesuatu yang 
ada di perut bumi (barang tambang), kadang 


1045 








berupa bahan berharga dan kadang berupa 
bahan tidak berharga. 

I ' Sisi kesamaannya 

adalah ketika barang tambang dikeluarkan, 
bagian yang tertutup terlihat dan sifat aslinya 
tidak berubah. Demikian halnya sifat mulia, 
esensi sifat ini tidak berubah. Siapa yang di 
masa jahiliyah mulia dan bagi orang-orang 
jahiliyah sebagai pemimpin, kemuliaannya 
tetap bertahan jika ia masuk Islam, ia lebih 
mulia dari orang-orang jahiliyah biasa yang 
masuk Islam. 

\jZ£ 1S1 : Ini mengisyaratkan bahwa kemuliaan 
Islam hanya berlaku dengan pemahaman 
mendalam dalam agama. Berdasarkan hai 
ini, manusia terbagi menjadi empat macam. 
Pertama; mulia di masa jahiliyah, kemudian 
masuk Islam dan mendalami agama. 
Kebalikannya orang biasa di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kedua; mulai di masa jahiliyah, 
masuk Islam, dan tidak mendalami agama. 
Kebalikannya orang biasa di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Ketiga; mulia di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kebalikannya orang biasa di masa 
jahiliyah, masuk Islam, dan tidak mendalami 
agama. Keempat; mulia di masa jahiliyah, 
tidak masuk Islam dan tidak mendalami 
agama. Kebalikannya orang biasa di masa 
jahiliyah, masuk islam, dan tidak mendalami 
agama. Golongan yang paling tinggi adalah 
orang mulia di masa jahiliyah, masuk islam, 
kemudian mendalami agama. Berikutnya 
orang biasa di masa jahiliyah kemudian 
masuk Islam dan mendalami agama. 
Berikutnya orang mulia di masa Jahiliyah, 
kemudian masuk Islam namun tidak 
mendalami agama. Berikutnya orang biasa 
di masa jahiliyah kemudian masuk Islam dan 
tidak mendalami agama. Adapun orang yang 
tidak masuk Islam, ia tidak dipertimbangkan, 


entah orang mulia ataupun bukan. Demikian 
penuturan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Al-Fath. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
CpUI artinya asal usul. Jika asal usulnya 
mulia, keturunannya juga umumnya mulia. 
Kemuliaan dalam Islam ditentukan oleh 
takwa. Namun jika disertai kemuliaan nasab, 
kemuliaan semakin bertambah. 


üjlfj : Yaitu di antara manusia yang 

terbaik. 


oliJI lii ü : Yaitu dalam kekuasaan dan 
kepemimpinan. 

K&XŽ 'J ; Maksudnya memasuki 

kekuasaan makruh hukumnya dari sisi beban 
sulit yang harus ditanggung. Lebih makruh 
lagi bagi orang yang memiliki akal dan agama, 
karena sulimya berlaku adil dan mendorong 
manusia untuk melenyapkan kezaliman, 
karena orang yang memimpin dan berkuasa 
dituntut All ah untuk menunaikan hak-hak 
Allah dan hak-hak para hamba. Tentu jelas 
kebaikan orang yang takut pada kedudukan 
Rabbnya. 


m jiä Aji IS u-lillji 

: Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath ; 
Al-Qurthubi menjelaskan, adanya orang 
bermuka adalah manusia paling buruk 
karena merupakan kondisi orang munafik, 
karena orang yang menari muka dengan cara 
batil dan dusta, merusak sesama manusia. 
An-Nawawi menjelaskan, orang bermuka 
dua adalah orang yang mendatangi setiap 
kelompok dengan apa yang disukai laiu 
memperlihatkan sebagian di antaranya 
kepada mereka dan menentang kebalikannya. 
Perbuatannya ini adalah perbuatan nifaq, 
mumi dusta dan penipuan, berupaya untuk 
mengetahui rahasia kedua kelompok yang 
didatangi. Perilaku seperti ini adalah tindakan 
menjilat yang diharamkan. An-Nawawi 
juga menjelaskan, sementara orang yang 
melakukan tindakan tersebut dengan maksud 
mendamaikan di antara dua kelompok, 


1046 



perilaku ini terpuji. Yang lain menyatakan, 
perbedaan di antara keduanya; yang tercela 
adalah orang yang memandang indah 
amalan setiap kelompok dan memburukkan 
amalan kelompok lain, mencela kelompok 
lain di mata suatu kelompok. Dan 
yang terpuji adalah mendatangi setiap 
kelompok dengan menyampaikan kata- 
kata untuk mendamaikan kelompok 
lain, meminta masing-masing kelompok 
memaafkan kelompok lain, sebisa mungkin 
menyampaikan yang baik-baik dan menutupi 
yang buruk. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Allah ass berfirman, “Mereka dalam keadaan 
ragu-ragu antara yang demikian (iman 
atau kafir): tidak masuk kepada golongan 
ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) 
kepada golongan itu (orang-orang kafir)." 
(An-Nisä': 143) Jika Anda mengatakan; ini 
mengharuskan celaan karena meninggalkan 
metode orang-orang mukmin dan metode 
orang-orang kafir, padahal celaan karena 
meninggalkan metode orang-orang kafir 
tidak diperbolehkan. Jawab; meski metode 
orang-orang kafir buruk, namun metode 
orang-orang munafik lebih buruk lagi. Karena 
itulah orang-orang munafik dicela dalam 
sembilanbelas ayat. 


KEUTAMAAN WANITA QURAISY 

HAD1TS KE-1643 

4Jjl :J\I täJjJjb (J,\ —MiX 

} Q & J?J iQ :J \% hfr 

jp && ‘A jp Sit äS 

CSJ fjj :0Ui Ji £ Vjj. jjf Mi oü 

»£ £ .00 * * 0 * 

J »*!}& ^i fij* 


oJU il iJUj Jji <_.»V> t"\ k_jdS” 1* :(_j (jjiiyll 8»-ji-t) 

(pj j* U 

Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah gj bersabda, 'Sebaik-baik wanita 
Quraisy adalah wanita yang paling baik 
mengendarai unta” paling penyayang 
kepada anak, dan paling memelihara 
hak suaminya yaitu terhadap harta yang 

dimilikinya.'" 

Selanjutnya Abu Hurairah m berkata, 
"Adapun Maryam binti Imran tidak pernah 
sekali pun menunggang unta." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Firman-Nya: "Ketika Malaikat berkata, wahai 
Maryam" (46)) 

-Penjelasan-- 

JCJjJ- jJrfi iUi: Mubtada' dan khabar. 

j jj\ ogj : Kiasan untuk wanita Arab. Al-Qadhi 
menuturkan, ini melebihkan kaum wanita 
Quraisy di atas wanita Arab secara khusus 
karena umumnya mereka memiliki unta. 

jik jp JUi-l : Paling sayang anak, ji. Ui 
^ dari fi’il tsulatsi, ^ Jit dari fi'il ruba’i, 
artinya mengasihi anak. &\il adalah wanita 
yang mengurus anaknya setelah ayah si anak 
meninggal dunia, lii) jp {fcil ^ artinya 
seorang wanita tidak menikah setelah ayah 
anaknya meninggal dunia. Menurut qiyas 
adalah ^*Uif namun orang Arab terbiasa 
menyebut kata tunggal. 

,x, ots li jp : Paling pandai menjaga 
harta suami, menjaga amanat, mengatur 
nafkah dan urusan lain dengan baik. 

iii \j& dõ dJji {Jj: ini mengisyaratkan 

bahwa Maryam tidak termasuk dalam 
cakupan umum hadits ini, karena keutamaan 
hanya dibatasi pada wanita-wanita yang naik 
unta, dan Maryam sama sekali tidak pernah 


27 Sebutan untuk wanita Arab. Imam Qurthubi berkata, 'fni 
adalah keunggulan wanita Quraisy atas wanita Arab, 
karena umumnya mereka adalah para penunggang unta." 


1047 






naik unta. Al-Qasthalani menjelaskan, 
Maryam tidak tergolong wanita-wanita yang 
naik unta, dengan demikian Maryam adalah 
wanita terbaik secara mutlak. 


PERSAHABATAN ANTARA 
RASULULLAH DAN PARA SHAHABAT 


HADITS KE-1644 


cAifr 4)1 ^*>1 -\Mi 

$j 9 l Sf 0UL1 Äi ^ dii :jvl 
4 Jie- S :jvl fLj did äi 
üw jfcj * 3 * ÄI JSU. Jj : jlil 

4lll Jji «-»L f :<üläS3t TA :j (jJjUJI 4»p-i) 

( ft-. uaj pAjJÜ p£=üLjl O-iilc jjjJlj 


Hadits Anas ass meriwayatkan dari Ashim, 
ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin 
Malik m, apakah sampai kepadamu bahwa 
Nabi ^ bersabda, 'Tidak ada perjanjian 
dalam Islam.' Maka ia menjawab, 'Sungguh, 
Nabi žgj pernah membuat perjanjian antara 
orang Quraisy dan Anshar di rumahku."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "J aminan" (39), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Dan (jika ada) orang- 
orang yang kamu telah bersumpah setia 
dengan mereka, maka berilah kepada 
mereka bahagiannya" (2)) 


-Penjelasan- 

t-aU. Sl: Tidak ada janji. 

£: Terhadap segala sesuatu yang biasa 
mereka janjikan di masa jahiliyah. 

Jü \^: Mempersaudarakan. 

iSjlS jj & : Yaitu di Madinah, 

perjanjian di atas kebenaran, membela, dan 


meraih tangan orang yang berbuat zalim. 
Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
Iyadh menyatakan, Ath-Thabari menyatakan, 
perjanjian seperti ini saat ini tidak boleh, 
karena perjanjian yang disebutkan dalam 
hadits ini, demikian halnya hak untuk 
saling mewarisi karena perjanjian ini dan 
berdasarkan persaudaraan, semuanya sudah 
dihapus berdasarkan firman Allah , “Dan 
orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah satu sama lain lebih berhak (waris- 
mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada 
orang-orang mukmin dan orang-orang 
Muhajirin" (Al-Ahzäb: 6) Hasan berkata, 
"Dulunya, waris-mewarisi didasarkan karena 
perjanjian, laiu tradisi ini dihapus oleh ayat- 
ayat waris.” Saya (An-Nawawi) katakan, 
terkait waris, oleh jumhur ulama dianjurkan 
dengan cara p ergantian (dari ayah ke anak 
dan seterusnya). Adapun persaudaraan dalam 
Islam, saling berjanji untuk taat kepada Allah 
dan membela agama, saling membantu di 
atas kebajikan dan takwa serta menegakkan 
keadilan, ini semua tetap berlaku alias tidak 
dihapus. Ini makna sabda Nabi jjjjg, "Apapun 
perjanjian yang ada di dalam Islam, Islam 
justru semakin memperkuatnya." Adapun 
sabda Nabi jü, "Tidak ada perjanjian di 
dalam Islam,” maksudnya perjanjian waris 
dan perjanjian yang dilarang syariat. Wallahu 
a’lam. 


KEUTAMAAN PARA SHAHABAT, 
ORANG-ORANG SETELAHNYA, DAN 
ORANG-ORANG SETELAHNYA 


HADITS KE-1645 


ÄI !s?j ^jjAl 

ÕUj : jJ «j&y ÄI £*11 ^ 

^ * 4 * • j. iäii ■" ^ 1 ^• , J - 

:Ju^d (ja jjju 


1048 







^JS> fCJUä |*ju :JUls jJuuj 4Jie «0)1 £gi)l 

-1 - • ? - - • - ■ > •. ,. \ -* .{' s* 

ubufll J* |«£su3 :Ju*3 JUj ,jb ^ 

■JiS-'* - •?- Ai 5- su 

|«ju ijuLj |Jujj a Jlc» 4JJI ^SJI 


i " «** " • «* »i • • *1, ;■»* y •*[" jj 

u-u^Utf UÄtf j^a |>žsuj JU j (Ju |9U 

,Jü : jlO jdlj Äi ^ u>l^>? 




0) Uu« l y* i—>U VT Jij OfA-l <_>US' o T ) 

(«_*J-i j ijji-Lallj Ai*Ua)L 


Abu $a'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi |g , beliau bersabda, "Akan datang 
suatu zaman di mana ada sekelompok orang 
yang berperang laiu ditanyakan, 'Apakah di 
antara kalian ada shahabat Nabi ^§7' Maka 
dijawab, 'Ya.' Maka Allah memenangkan 
mereka. Dan akan datang suatu zaman 
di mana akan ada sekelompok orang 
yang berperang laiu ditanyakan, 'Apakah 
di antara kalian ada yang bershahabat 
dengan shahabat Nabi $§?' Maka dijawab, 
'Ya.' Maka Allah memenangkan mereka. 
Dan akan datang suatu zaman di mana 
akan ada sekelompok orang berperang laiu 
ditanyakan, 'Apakah di antara kalian ada 
yang bershahabat dengan para shahabat 
dari shahabat Nabi Maka dijawab, 'Ya.' 
Maka Allah memenangkan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ihad dan Perjalanan" 
(56), Bab: Orang yang meminta tolong orang- 
orang lemah dan orang-orang shalih dalam 
perang (76)) 


-Penjelasan-- 

fVä : Az-Zamakhsyari menjelaskan, fi'am 
adalah kelompok yang banyak jumlahnya 
dan lapang, berasal dari kata-kata orang Arab 
untuk sekedup. Kata ini juga berarti tanah 
luas. Fi'am tidak ada bentuk tunggalnya. 


jLi=4i: Maksudnya ’^S\ dengan membuang 
hamzah istifham. 

: Yaitu untuk beliau pada dua kali 
terakhir. Imam An-Nawawi menuturkan, 
hadits ini menyebutkan sejumlah mukjizat 
Rasulullah Žj§, keutamaan sahabat, tabi'in, 
dan para pengikut tabi'in. 


HADITS KE-1646 

ji, i • ^ ^ • i.i • ^ J • * 

4Ä)I jjJ 4jjl < X +£> 


•7 •- ji 


jp- :J15 (pSjj 4Jl& <0)1 «es- 

ppji J P «fjjjfc && p 


>> + + " • - 7 V j . " SÄ 

£\j3\ 

^ A*-ti ^ (') obUÜI (#0 £ sSjOJI *»->>-') 

(j.$ bj 




Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
dari Nabi sig yang bersabda, "Sebaik-baik 
manusia adalah orang-orang yang hidup 
pada zamanku (generasiku), kemudian 
orang-orang yang hidup pada zaman 
(generasi) berikutnya, kemudian orang- 
orang yang hidup pada zaman (generasi) 
berikutnya. Kemudian datanglah suatu kaum 
yang persaksiannya mendahului sumpahnya 
dan sumpahnya mendahului persaksiannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Tidak boleh bersaksi dengan persaksian 
paisu (9))) 


--Penjelasan-- 

ijy: Maksudnya sahabat-sahabat Nabi 

(L&ij jjjll jii: Yaitu para pengikut shahabat. 

p ’• Yaitu para pengikut tabi’in. 
Ini menunjukkan, para sahabat Iebih baik 


1049 








dari tabi’in, dan tabi’in lebih baik dari para 
pengikut tabi’in. 



An-Nawawi menjelaskan, ini merupakan 
celaan bagi orang yang bersaksi dan 
bersumpah saat bersaksi. Makna hadits; 
orang tersebut menyatukan sumpah dan 
kesaksian, kadang bersumpah lebih dulu, 
dan kadang pula bersaksi lebih dulu. Al- 
Qasthalani menuturkan, Al-Baidhawi 
menyatakan dan pemyataannya ini diikuti 
Al-Karmani; mereka adalah orang-orang 
memberikan kesaksian atas dasar terkaan, 
mereka gemar menyebarkan kesaksian ini 
dan bersumpah atas kesaksian yang mereka 
sampaikan, sesekali mereka bersumpah lebih 
dulu sebelum memberikan kesaksian, dan 
sesekali memberikan kesaksian lebih dulu 
sebelum bersumpah. Kemungkinan sabda ini 
perumpamaan untuk cepatnya memberikan 
kesaksian dan sumpah, kegigihan dan 
kecepatan seseorang untuk memberikan 
kesaksian dan sumpah hingga ia tidak tahu 
mana yang ia mulai lebih dulu, seakan salah 
satunya mendahului yang lain karena sikap 
tidak perduli terhadap agama. 


HADITS KE-1647 


iL^JLC' 4JJl jl-NtlV 

*5* ÄI ^9 <JV3 : jvl 

jü p ippji &J\ p 

«jilj Äi & 

Äi j\J J&t jf c£j> 

% ojj* Ujj && Õ\ 

iT, ■; • > . ' ts ** o, ' •> - 

«jjij Jj OjjtHj ‘Oj-4- Jj 


i_j\j ^ obljJÜl of j 

lil jjj 


Imran bin Hushain S© berkata. Nabi jg 
bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah 
yang hidup pada zamanku (generasiku) 
kemudian orang-orang yang datang setelah 
mereka kemudian orang-orang yang datang 
setelah mereka." Imran berkata, "Aku tidak 
tahu apakah Nabi menyebutkan lagi 
setelah (generasi beliau) dua atau tiga 
generasi setelahnya." Nabi ^5 bersabda, 
"Sesungguhnya setelah kalian akan ada 
kaum yang suka berkhianat dan tidak dapat 
dipercaya. Mereka suka bersaksi padahal 
tidak diminta persaksian mereka. Mereka 
juga suka bernadzar tapi tidak menepati, 
dan muncul orang berbadan gemuk di antara 
mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksiarf (52), Bab: 
Tidak boleh bersaksi dengan persaksian 
paisu (9)) 


-Penjeiasan- 

p=>jš -: Sebaik-baik manusia. 

jj : orang-orang di masaku, berasal dari kata 
õlji^ kebersamaan dalam suatu hai yang 
menyatukan mereka. Maksudnya adalah 
para sahabat. Pendapat lain menyatakan, 
adalah masa delapanpuluh tahun, 
empatpuluh tahun, seratus tahun, atau 
semacamnya. 

fiofc p : Yaitu yang berdekatan dengan 
mereka; tabi’in. 

jjjJi p : Mereka adalah para pengikut 
tabi'in. 

6 jilSjl %: Pengkhianatan mereka j elas, sekira 
mereka tidak bisa dipercaya. 

6ji4ii-lo % ' Mereka membawa 

kesaksian padahal tidak diminta, atau 
memberikan kesaksian padahal tidak 


1050 






diminta. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
secara tekstual, hadits ini berseberangan 
dengan hadits lain; "Sebaik-baik saksi 
adalah orang yang memberikan kesaksian 
sebelum diminta." Ulama menjelaskan, 
kompromisasi kedua hadits ini demikian; 
yang tercela adalah orang yang buru-buru 
memberikan kesaksian terkait hak seseorang 
padahal ia mengetahui hak tersebut sebelum 
diminta orang yang bersangkutan. Sementara 
yang terpuji adalah orang yang memiliki 
kesaksian dan orang yang bersangkutan tidak 
mengetahui hai itu, laiu ia memberitahukan 
kesaksian tersebut kepada yang bersangkutan 
sehingga ketika diperlukan, kesaksiannya 
diminta di hadapan hakim. Seperti halnya 
orang yang memiliki kesaksian terkait hak- 
hak Allah, ia kemudian mendatangi hakim 
dan menyampaikan kesaksian tersebut. Ini 
terpuji, kecuali jika kesaksian terkait hukum 
had, dan menurutnya lebih baik ditutupi. 

6jj*5 : 'jj^3 'jiS jjii yaitu mewajibkan 
sesuatu yang tidak wajib kepada diri 
sendiri. Seseorang menazarkan hartanya, 
menazarkan untuk Allah uang sejumlah 
sekian dan sekian, mewajibkan dirinya untuk 
melakukan suatu ibadah, sedekah, atau hai 
lain yang tidak wajib. 

jlll' : Mereka begitu tamak terhadap 

dunia, terlalu menikmati segala kenikmatan 
dunia, mengedepankan syahwat dan 
kemewahan dunia hingga tubuh mereka 
gemuk. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
jumhur ulama menjelaskan terkait makna 
hadits; maksud adalah banyaknya 

daging, maksudnya kebanyakan di antara 
mereka gemuk. Yang tercela adalah orang 
yang memaksakan diri untuk gemuk, 
sementara orang aslinya yang sudah gemuk, 
tidak termasuk dalam pengertian ini. Orang 
yang memaksakan gemuk adalah orang 
yang berlebihan dalam makan dan minum, 
melebihi batas normal. Pendapat lain 


menyatakan; maksud samin di sini adalah 
memperbanyak sesuatu yang tidak mereka 
miliki, mengakui sesuatu yang tidak mereka 
miliki, seperti kemuliaan dan lainnya. 
Pendapat lain menyatakan, maksudnya 
adalah menumpuk-numpuk harta. 


SABDA NABI “TIDAK AKAN DATANG 
SERATUS TAHUN LAGI, SEDANGKAN Dl 
ATAS BUMI MASIH ADA ORANG YANG 
ADA SEKARANG INI” 


HADITS KE-1648 


Uj ^0 :j\3 <Qi 4JJl ■X+G’ liuA» —MIA 


OÜ Y ü fL uil 

& y* & W H JS & jk 

lifsjSüVt 

(jjull j j- " f f jjull r j (jjliwJI 


Abdullah bin Ümar m berkata, "Nabi jgshalat 
Isya bersama kami di akhir hidup beliau. 
Setelah salam beliau berdiri seraya bersabda, 
'Tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini? 
Sesungguhnya pada seratus tahun mendatang 
tidak ada seorang pun (dari shahabat) yang 
masih hidup di muka bumi ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Bergadang 
dalam ilmu (22)) 


.- ■ Penjelasan.. 

: Katakan kepadaku. Ini namanya 
menyebut sebab untuk akibat, karena 
melihat hal-hal ini merupakan cara untuk 
memberitahukan semua itu, hamzah pada 
adalah hamzah tetap, maksudnya kalian 
sudah mengetahui hai itu, maka beritahukan 


1051 






kepadaku, ta' pada adalah ta' fa'il, 

sementara kaf-nya adalah khitab yang tidak 
memiliki posisi i’rab, dan hanya digunakan 
untuk pertanyaan tentang situasi aneh. 

: Kondisi malam kalian, atau berita 
malam kalian, kata ini adalah maf ui kedua 
untuk 

J£> Jp : maksudnya bumi beliau dimana 
beliau tumbuh dewasa dan diutus sebagai 
nabi, seperti Jazirah Arab mencakup Hijaz, 
Tihamah dan Najd, sama seperti batasan 
firman All ah ess , “Atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya)." (Al-Mä'idah: 

33) Yaitu sebagian bumi tempat mereka 
melakukan tindak kejahatan. jt di sini bukan 
untuk makna umum. 


HARAM MENCACI PARA SHAHABAT 
NABI 


HADITS KE-1649 


tilfr &\ qgj (JjJüLt -Uxl -\M\ 

Sl <U)l ^gill Jll :J\I 

‘Lii 1 

* * * * j ^ 

AjLwtfj JJ JU 


(>^i> cjS' j) ■ |JLmj aJLc> jjji g^ll Jji uL 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Danganlah kalian mencaci para 
shahabatkul Seandainya seorang dari kalian 
menginfakkan emas sebesar gunung Uhud 
maka ia tidak akan dapat menandingi satu 
mud atau setengahnya dari apa yang telah 
diinfakkan para shahabatku 

(HR. Bukhari, Kitab:" Keutamaan Para Sahabat 
NabiUgf (62), Bab: Sabda Nabi"Seandainya 
aku boleh mengambil kekasih" (5)) 


--- - Penjelasan---- 

$\Zdõ\ \j£ H : Mencakup sahabat yang terlibat 
dalam berbagai fitnah maupun yang lain, 
karena mereka berijtihad dalam peperangan- 
peperangan tersebut, mereka menakwilkan. 
Mencela mereka termasuk salah satu 
keharaman keji. Pendapat jumhur; orang 
yang mencela sahabat hukumannya dita’zir, 
bukan dibunuh. 

Q U: Keutamaan dan pahala. 

jLAAii Ü : Mud adalah takaran satu sepertiga 
rithel menurut penduduk Hijaz. Ukurannya 
seperempat sha’, karena satu sha’ adalah 
lima sepertiga rithel. Satu mud sama dengan 
dua rithel menurut penduduk Irak. Bentuk 
jamaknya amdad dan madacL Maksud mud 
seseorang di antara mereka adalah satu mud 
makanan yang diinfakkan. 

Slj : Yaitu tidak pula separuhnya. 
Ath-Thibi menjelaskan, bisa dikatakan; 
keutamaan mereka dari sis keutamaan infak 
dan besamya kedudukan infak ini seperti 
yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, 
“Tidak sama di antara kamu orang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih 
tinggi derajatnya daripada orang-orangyang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sesudah itu. Allah menjanjikan kepada 
masing-masing mereka (balasan) yang lebih 
baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Al-Hadid: 10) Yaitu sebelum 
penaklukan Makkah. Ini terkait infak, laiu 
bagaimana dengan jihad dan korban nyawa?! 
Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
Iyadh menyatakan, sebab keutamaan nafkah 
mereka adalah karena diberikan pada saat 
yang sangat diperlukan dan di tengah situasi 
sulit, berbeda dengan selain mereka, karena 
infak mereka (para sahabat) demi membela 
dan melindungi Nabi dan hai ini tidak 
didapatkan setelah Nabi jjg tidak ada. 
Demikian halnya jihad dan seluruh ketaatan 


1052 






mereka. belum lagi kasih sayang, cinta, 
kekhusyukan, tawadhu, mementingkan 
orang lain, jihad karena Allah, dan keutamaan 
mendampingi Nabi meski hanya sesaat, 
semua ini tidak tertandingi oleh amalan 
apapun, tingkatannya tidak dapat digapai 
oleh apapun juga. Keutamaan-keutamaan 
tidak bisa didapatkan dengan analogi. Itulah 
karunia Allah yang la berikan kepada siapa 
yang la kehendaki. 


KEUTAMAAN PERSIA 


HADITS KE-1650 


:J15 4AJ1 dõji- -n©* 

m •“ «<» 

{Lj * 3 * Jäii ole Lyii & 

> 

UJ AjujM 8 jj-* <UJl£ cJjjIŠ 

jall jj-*j \j jO :C-Ü :J\S {^j IjiAL 
U-jj .U^J JU* 

T«* ^ ^ -> •*T " I j* il { J J ^ «*•-*- 

^Jp o-U 4A)I ^*0 4AJl 

2 JU «l 5 $l 04 5 ^ ji ^ õdlO 

<y* —J?-j j'—J 4 j 


• j f * • 


Abu Hurairah s& berkata, "Suatu hari, kami 
duduk-duduk di sisi Nabi ^g, laiu turunlah 
pada beliau surat AIOumu'ah: Dan (juga) 
kepada kaum yang lain dari mereka yang 
berhubungan dengan mereka." Maka 
aku bertanya, 'Siapa mereka itu wahai 
Rasulullah?'" Namun, beliau belum juga 
menjawab sampai ia bertanya tiga kali. 

"Di antara kami ada Salman Al-Farisi. 
Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya 
pada Salman dan bersabda, 'Sekiranya 


keimanan itu ada di gugusan bintang, niscaya 
keimanan itu tetap akan diperoleh oleh 
sekelompok—atau seseorang—dari mereka 
itu (yakni orang-orang Persia))'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsif (65), Surat: Al 
Juma'ah (62), Bab: Firman-Nya: "dan (juga) 
kepada kaum yang lain dari mereka" (1)) 

-Penjelasan. 

jü: Yaitu tidak mengulang memberikan 
jawaban padanya. 

U/Jl: Bintang terkenal (bintang kartika). 

: Orang-orang Persia berdasarkan 
indikasi Salman Al-Farisi. 


HADITS KE-1651 


ci & ** 

cfLj £& ÄI j* &\ :JVl 

jJ- il£=J S ÕSLJI ^Öl dl 

P'' 

ü>i3 

( iiLiSlI £»j <_Aj ro (J lijjl A\ (j (JJjliiJI 


Abdullah bin Ümar m berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah ^ bersabda, 'Manusia 
itu bagaikan seratus unta, nyaris tidak 
engkau temukan satu pun untuk dijadikan 
kendaraan/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hatt' (81), 
Bab: Amanah diangkat (35)) 

-Penjelasan- 

AL-ljJl : Yang terbaik di antara hewan 
tunggangan atau benda lain, memiliki 
sifat-sifat sempuma. Jika sifat-sifat ini ada 
pada unta, bisa diketahui dengan mudah. 
Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Ibnu 
Qutaibah, ia berkata, “Makna hadits; seluruh 


1053 









manusia asma, tak seorang pun memiliki 
keutamaan terkait nasab, mereka mirip unta 
seratus.” Az-Zuhri menyatakan, ar-rahilah 
bagi orang Arab adalah unta pilihan baik 
betina maupun jantan. Ia menyatakan bahwa 
ha'-nya untuk dilebih-lebihkan, seperti kata; 
sjulj (seseorang sangat mengerti dan 

sangat ahli nasab). Makna yang disebut Ibnu 
Qutaibah di atas keliru. Yang benar, makna 
hadits ini adalah orang zuhud di dunia 
dengan kezuhudan yang sempurna dan 
menginginkan akhirat sangat sedikit sekali, 
seperti jarangnya unta pilihan di antara 
banyak unta. Demikian pemyataan Az-Zuhri. 

Penjelasan ini lebih baik daripenjelasan Ibnu 
Qutaibah. Lebih baik lagi penjelasan berikut; 
makna hadits ini adalah orang-orang yang 
memiliki kondisi yang diridai, yang sempurna 
sifat-sifatnya, jarang sekali seperti jarangnya 
unta pilihan di antara banyak sekali unta. 

Mereka menjelaskan, ar-rahilah adalah 
unta yang sempurna sifat-sifatnya, bagus 
dilihat, kuat memikul beban dan menempuh 
perjalanan jauh. Disebut rahilah karena unta 
ini membawa barang bawaan. Ini namanya 
fa‘ilah maknanya mafulah, seperti kata ä-LIc- 
3 maksudnya lii£ (kehidupan yang 
disenangi), dan kata-kata serupa lainnya. 
Wallahu a'lam. 

Al-Qasthalani menjelaskan, orang Arab 
menyebut seratus unta , mereka 
mengatatakan; JjJ artinya si fulan 

memiliki seratus unta, artinya 

si fulan memiliki duaratus unta. Karena 
penggunaan kata ibil saja tidak masyhur 
untuk seratus ekor, maka kata mVah disebut 
untuk memperjelas, seperti dikemukakan 
Ibnu Malik; kata sifat dengan bilangan. 
Sementara itu Sibawaih menuturkan dari 
sebagian orang Arab: 

fcu õ (mereka mengambil 

seratus ekor unta dari Bani Fulan). Al- 
Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 


Fath; makna hadits; di antara seratus unta, 
tidak ada satu pun unta pilihan yang layak 
untuk ditunggangi, karena unta yang layak 
ditunggangi adalah unta jinak yang mudah 
menurut. Seperti itu juga engkau tidak 
menemukan satu pun di antara seratus orang 
yang layak untuk dijadikan teman, teman 
yang membantu kawan dan bersikap lemah 
lembut. 


1054 




BAB 47 

ADAB, HUBUNGAN SILATURAHMI, 
DAN BAKTI KEPADA ORANG TUA 


HADITS KE-1652 

: j J «££ äi Sm -no? 

lj :Jlil cjJij A-ic- Aili AAll (Jl J>j 

.dLŽl : jj läl JjJ-j 

.viÜl :JVl # ^ :j\5 .dlil : jj # *5 :jj 

11 ®i 1.S . .. si "u- 

^ I (*» j^ ^ f» ; jl* 

(J-Ul Ja-l l_j\j (?) c^oSll I_>b5” (va) : J 

Owall i y^7 


dan ibu paling berhak diperlakukan baik, 
setelah itu ayah, berikutnya kerabat paling 
dekat dan seterusnya. Ulama menyatakan, 
ibu didahulukan karena sering lelah 
mengurus anak, mencurahkan kasih sayang 
dan merawat, menanggung beban berat 
mengandung, setelah itu melahirkan, 
kemudian menyusui, mendidik, merawat, 
dan lain sebagainya. 


HADITS KE-1653 


Abu Hurairah m berkata, "Seorang lelaki 
datang kepada Rasulullah ^ laiu bertanya, 
'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 
paling berhak aku beri bakti kepadanya?' 
Beliau menjawab, 'Ibumu.' Dia bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' 
Dia bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' 
Beliau menjawab, 'Ibumu.' Dia bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?' Dia menjawab, 'Kemudian 
ayahmu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Siapa 
yang paling berhak mendapatkan pergaulan 
dengan baik (2)) 

-Penjelasan- 

jJUvi: Shahabah artinya shuhbah. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini mendorong 
untuk berbuat baik kepada sanak kerabat, 


Aili jj*£. j» Aili <X+£> -Nior 

jl 

:jJ?21Wl3^1:jlÜ.i 

IfclsJU^iLjJ ^3 

jiL vV(WA) «W-l (#■') : 

Abdullah bin Amr m berkata, "Datang 
seorang laki-laki kepada Nabi ^ laiu meminta 
izin untuk ikut berjihad. Beliau bertanya, 
'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' 
Laki-laki itu menjawab, 'lya.' Maka beliau 
bersabda, 'Kepada keduanyalah kamu 
berjihad (berbakti))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: Berjihad 
dengan seizin kedua orang tua (138)) 


jfc :jJ 

9 


1055 






..Penjelasan. 

: Yaitu kedua orang tua. 

IfeUi : Nabi jg| secara khusus menyebut 
berjihad terhadap kedua orang tua dalam 
menggapai rida keduanya. Dari sabda ini 
bisa difahami, boleh menyebut sesuatu 
dengan kebalikannya jika maknanya 
difahami, karena kata perintah dalam sabda 
Nabi žg, “Maka berjihadlah,” secara zhahir 
menimpakan bahaya kepada kedua orang 
tua. Ini sama sekali tidak dimaksudkan. Yang 
dimaksud adalah menyampaikan makna 
bersama; beban berat jihad yang tidak lain 
adalah keletihan raga dan pengorbanan 
harta. Bisa dipetik suatu faedah bahwa 
apapun yang melelahkan jiwa disebut jihad. 
Hadits ini juga menunjukkan bahwa berbakti 
kepada kedua orang tua kadang lebih baik 
dari jihad, orang yang dimintai pendapat 
hanya sebatas memberikan nasehat, 
mukallaf harus meminta penjelasan tentang 
mana saja amalan-amalan ketaatan yang 
lebih baik agar dilaksanakan, karena dalam 
hadits ini disebutkan; seseorang mendengar 
keutamaan berjihad laiu ia segera melakukan 
amalan ini, namun ia tidak tenang sebelum 
meminta izin berjihad. Ia kemudian 
ditunjukkan kepada amalan yang lebih baik 
baginya. Andai tanpa bertanya, tentu ia tidak 
mengetahui hai itu. 


MENDAHULUKAN BAKTI KEPADA 
ORANG TUA DARIPADA SHALAT 
SUNAH DAN LAINNYA 


HADITS KE-1654 

* 3 * &\ & -J\ 

:jvl «fLj 

& Ä jvSJ Jfc jftij £ 4 öS 


:JlÖ <ul 

- »*u i 5 - i “tt?: 


■oU-pl tjfj Zj Ji iLS i Ij^ll :ÕJUi 

*’• ' J"' I ' • 

AXJSj Al CtAjJU*jöj 

OjJjS A^wstl Lflj CÕlS .(Jll 


oJjIS ££ :CJU9 .UjU. 

: JUl jf fi . 

: y\l . J$l :J\| \ J ^ 

** :JV5 ^ # 

4^ !3 l?? <>? ‘4^ W' 

l£jü 3 Ja3 .aJJLo IjLflil :cJlil .SjLii 

fJ ^ Sl :JU55 ^ gM jp j 

£>\ jif jjf Jtf Ü3 jp J# 

jS £**j aJ* Äi j* jj 

fi :cJ\Ü 4IL : jlll clfcJu 1 3/I 

5 AAj .Sjjl ^-1 ^ Jl!f £fgll sjlSS 

j ulj (ia) uLü^ll ul^* (v) 

((pLr / * 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
2£j bersabda, "Tidak ada bayi yang bisa 
berbicara saat masih dalam buaian kecuali 
tiga orang. (Yang pertama) Nabi Isa 
(Yang kedua) dahulu ada seorang laki-laki 
Bani Israil bernama Duraij. Ketika ia sedang 
shalat, ibunya datang memanggilnya, tetapi 
ia enggan menjawabnya. Dia bergumam 
dalam hati, 'Apakah aku penuhi panggilannya 
atau aku teruskan shalatku?' Akhirnya ibunya 
berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau matikan 


1056 






sampai Engkau perlihatkan kepadanya 
wanita pezina.' 

Suatu hari, Juraij sedang berada di biaranya 
laiu datang seorang wanita menawarkan 
dirinya dan mengajaknya berbicara namun 
Juraij menolaknya. Kemudian wanita itu 
mendatangi seorang penggembala dan 
dapat merayu penggembala itu hingga 
melahirkan seorang anak. Si wanita lantas 
berkata, 'Ini anaknya Juraij/ Maka orang- 
orang mendatangi Juraij dan menghancurkan 
biaranya dan memaksanya keluar laiu 
memaki-makinya. Kemudian Juraij berwudhu 
laiu shalat. Setelah itu ia mendatangi bayi 
itu laiu bertanya, 'Siapakah bapakmu, 
wahai anak?' Bayi itu menjawab, 'Seorang 
penggembala.' Orang-orang berkata, 'Kami 
akan bangun lagi biaramu dengan emas.' 
üuraij berkata, 'Tidak, dari tanah saja.' 

Dan (yang ketiga): ada seorang wanita dari 
kalangan Bani Israil yang ketika sedang 
menyusui bayinya ada seorang laki-laki 
tampan dan gagah sambil menunggang 
tunggangannya lewat di hadapan wanita 
itu. Wanita itu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah 
anakku ini seperti pemuda itu.' Tiba-tiba saja 
bayinya melepaskan puting susu ibunya 
dan memandang laki-laki tampan itu laiu 
berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan 
aku seperti dia.' Laiu dia kembali mengisap 
puting susu ibunya." 

Abu Hurairah m berkata, "Sepertinya aku 
melihat Nabi £j§ mengisap järi beliau." 

Rasulullah melanjutkan, "Laiu lewat seorang 
budak wanita, maka ibunya berkata, 'Ya 
Allah, janganlah Engkau jadikan anakku 
seperti dia.' Maka sang bayi kembali 
melepaskan puting susu ibunya laiu berkata, 
'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia (budak 
wanita itu))' Ibunya pun bertanya, 'Mengapa 
kamu berkata begitu?' Bayi itu menjawab, 
'Sesungguhnya pemuda penunggang itu 
sebenarnya termasuk orang-orang kejam 


(diktator), sedangkan budak wanita ini 
maka orang-orang menuduhnya dengan 
mengatakan, 'Kamu mencuri, kamu berzina,' 
padahal ia tidak pernah melakukannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabr (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran (48)) 

.-.Penjelasan. 

ipl: Sesuatu yang dipersiapkan anak untuk 
dirawat (buaian). 

ciULj.pl : Wanita-wanita pelacur yang secara 
terang-terangan memperlihatkan hai itu, 
bentuk tunggalnya adalah mumisah, juga 
dijamakkan mayamis. 

&;p>: Shauma’ah seperti menara, di tempat 
ini para ahli ibadah menghabiskan seluruh 
waktu, sehingga sulit bagi orang lain untuk 
sampai ke tempat mereka atau masuk 
menemui mereka. 

: Si pelacur ini berbicara kepadanya agar 
ia menggaulinya. 

l+Jb jj K&k : Ia kemudian menggauli pelacur 
itu hingga hamil. 

gjt j. Yl: Seperti sedia kala. 

sjUS ji : Lelaki tampan atau berpenampilan 
baik, atau berpakaian bagus, membuat kagum 
dan menarik perhatian. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, di dalam hadits Juraij ini 
terdapat banyak sekali faedah, di antaranya; 
agungnya berbakti kepada kedua orang 
tua, penegasan hak ibu, doa ibu mustajab, 
ketika berbagai persoalan menumpuk, 
yang dimulai lebih dulu adalah yang paling 
penting, Allah umumnya memberikan jalan 
keluar untuk para wali-Nya ketika mendapat 
ujian berbagai kesulitan. Allah & berfirman, 
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya 
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” 
(Ath-Thaläq: 2) Kadang mereka mengalami 
berbagai kesulitan untuk meningkatkan 
kondisi nurani dan untuk mendidik mereka, 


1057 





sehingga nurani mereka lembut. Faedah lain 
dari hadits ini adalah anjuran wudhu seperti 
wudhu untuk shalat saat mendoakan hal-hal 
penting, penegasan keberadaan karamah 
para wali, dan ini merupakan mazhab 
ahlussunnah, karamah para wali kadang 
terjadi atas kehendak dan permintaan 
mereka. Inilah pendapat yang shahih 
menurut para sahabat kami dari kaiangan 
ahli ilmu kalam. 


PENTINGNYA SILATURAHMI 
DAN HARAM MEMUTUSKANNYA 


HADITS KE-1655 

_ Su ' **,i . » i * * *•* 

tAifr 4JJI (gj i^ 1 -HOO 

i23 . jiii iii jü =jvi *5® iii 

jliä > 01 ^ 511 ^ iÜtä f»j)l cJilä *i. y 
JL iilaül IJüb :cJli .ii :dj 
^ ^5Vj «i&ij ^ jj il 5U>js Sl :jl! 
$ j il :jl5 !yj G ji :cJll?<iU£Š 

õlbjjši 

»f I J . »t)i ,• I * ii 

l»£=bab»}l lyüxdJj jl ( j IjJUdU 

»> y* (tv) «_jV=ST (lo) : J 

((j^=wl>yi lyJa-U}) i_jU (l) *JlC. -il 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi $ 35 , 
beliau bersabda, "Setelah Atlah menciptakan 
semua makhluk maka rahim berpegang pada 
Ar-Rahmanlaluditanya/Mengapakah^Rahim 
berkata, 'Inikah tempat berlindung kepada- 
Mu dari yang memutuskan hubungan?' Allah 
menjawab, 'Benar. Tidakkah engkau rela 
jika Aku akan menyambung orang yang 
menyambungmu dan memutuskan orang 


yang memutuskanmu?' Rahim menjawab, 
Tentu, wahai Rabb.' Allah berfirman, 'Itulah 
bagianmu.'" 

Abu Hurairah m berkata, "Jika kamu mau, 
bacalah ayat berikut ini (yang artinya), 
'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa 
kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" 
(Muhammad: 22)) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: 
Muhammad (47), Bab: Dan memutuskan 
hubungan kekeluargaan (1)) 

-Penjelasan-- 

U* UÜ : Setelah menyelesaikan atau 
menuntaskannya. 

jU-jll : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
rahim yang disambung, diputus, dan 
diperlakukan dengan baik adalah maknawi, 
bukan materi. Rahim tidak lain adalah 
kekerabatan dan nasab yang disatukan oleh 
rahim ibu, saling terhubung satu sama lain, 
laiu hubungan ini disebut sebagai rahim. Hai 
maknawi sama sekali tidak berdiri ataupun 
berbicara. Oleh karenanya, berdiri dan 
bergantungan yang disebut untuk rahim di 
sini hanya sebagai perumpamaan atau majaz 
sesuai kebiasaan orang Arab. Maksudnya 
adalah mengagungkan kedudukan rahim, 
keutamaan orang-orang yang menyambung 
ikatan rahim, besamya dosa orang yang 
memutuskan ikatan rahim dengan bersikap 
durhaka. Untuk itu, perilaku durhaka 
disebut memutus tali kekeluargaan, seakan 
memutuskan tali yang terhubung. 

OlAjll artinya sarung, lambung, 

dan tempat mengikat sarung. Al-Baidhawi 
menjelaskan, mengingat orang yang meminta 
perlindungan biasanya berpegangan pada 
bagian belakang orang yang dimintai 
perlindungan, atau berpegangan pada ujung 
pakaian dan sarungnya, kadang berpegangan 
pada pinggang tempat sarung diikat sebagai 


1058 







bentuk sikap penekanan dalam meminta 
perlindungan, seakan ia berisyarat kepada 
orang yang dimintai perlindungan agar 
menjaga dan membelanya dari hal-hal yang 
menyakiti, layaknya menjaga dan membela 
sesuatu yang ada di balik sarung, karena 
sesuatu tersebut melekat dan tidak terpisah 
darinya. Makna inilah yang digunakan untuk 
rahim secara majaz. 

ii : Isim fi’il, artinya tahanlah dan 
berhentilah. Ibnu Malik menjelaskan, di sini 
adalah L. istifham yang dibuang alifnya dan 
diwaqafkan dengan ha' saktah. Umumnya, 
cara ini hanya digunakan ketika kata ini 
beri'rab jar. Di antara penggunaan yang tidak 
beri’rab jar seperti yang tertera di sini adalah 
perkataan Abu Dzuaib Al-Hudzali, “Aku tiba 
di Madinah, penduduknya gaduh seperti 
suara gaduh jamaah haji, aku kemudian 
bertanya, 'Berhentilah (melakukan hai itu)!’ 
mereka berkata, ‘Rasulullah jgg wafat’." 
Demikian penjelasan Al-Baidahwi. Jika yang 
dimaksud untuk melarang, maka sudah 
jelas. Sementara jika yang dimaksud untuk 
istifham, maka maksudnya adalah perintah 
untuk menampakkan keperluan tanpa 
bertanya, karena Allah Maha mengetahui 
rahasia dan apapun yang samar. 

jiUJ! {MZ 11a : Maksudnya berdiriku aku ini 
adalah berdirinya orang yang meminta 
perlindungan, iiUii artinya orang yang 
meminta perlindungan, ia adalah orang yang 
berpegangan pada sesuatu dan berlindung 
padanya. 

viiiij j; jj : Bahwa Aku berlaku lemah 
lembut dan merahmatinya. 

j; : Sehingga Aku tidak 

merahmatinya. 

jl: Aku rida. 

.illi*: isyarat pada firman-Nya, “Apakah kau 
tidak rida,” dan seterusnya. 


jlžl li : Apakah kalian diharapkan akan 

melakukan sesuatu. 

f&s ÕJ : Jika kalian berkuasa mengurus 
rakyat, memerintahkan mereka, atau kalian 
berpaling dari Al-Qur’an dan meninggalkan 
hukum-hukumnya. 

Õ1: Berbuat kerusakan di bumi 
dengan melakukan berbagai kemaksiatan, 
perilaku semena-mena, dan menumpahkan 
darah. Ulama berbeda pendapat terkait 
batasan keluarga yang wajib disambung. 
Ada yang berpendapat, keluarga yang wajib 
disambung adalah keluarga mahram, sekira 
salah satunya lelaki dan yang satunya lagi 
perempuan, keduanya haram menikah. 
Berdasarkan pendapat ini, saudara-saudara 
sepupu lelaki tidak boleh masuk menemui 
sepupu perempuan. Pengusung pendapat 
ini beralasan pada haramnya menyatukan 
antara seorang wanita dengan bibi dari jalur 
ayah ataupun bibi dari jalur ibu dalam ikatan 
pernikahan, sementara boleh seorang wanita 
disatukan dengan saudara-saudara sepupu 
perempuan dalam ikatan pernikahan. 
Pendapat lain menyatakan, keluarga yang 
harus disambung adalah keluarga secara 
umum di antara para sanak kerabat dalam 
warisan, baik mahram ataupun bukan. 
Pendapat kedua inilah yang tepat. Demikian 
penjelasan Imam An-Nawawi. 


HAD1TS KE-1656 
" - «• * • > * 


£\ A j&r do.X»> -no*t 

QÜ Zi\ j iZH J# fLj g* &\ & 

|»j1 >1j (\\) 4—o^ll (YA) : j 


Dubair bin Muth'im meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Nabi jgg bersabda, "Tidak akan 


1059 




masuk surga orang yang memutus hubungan 
kerabat (tamili))" 1 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Dosa orang yang memutuskan hubungan 
kekeluargaan (11)) 

--Penjelasan... 

^>15: Al-Qasthalani menjelaskan, maf'ul-nya 
tidak disebut, sehingga kemungkinan berlaku 
secara umum. Disebutkan dalam Al-Adab 
Al-Mufrad; diriwayatkan dari Abdullah bin 
Shalih; "Orang yang memutus kekeluargaan.” 
Maksudnya, orang yang menghalalkan 
untuk memutuskan tali kekeluargaan tanpa 
sebab ataupun syubhat padahal ia tahu 
perbuatan tersebut haram, tidak masuk 
surga, atau ia tidak masuk surga bersama 
golongan-golongan pertama yang masuk 
surga. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 
dua penakwilan untuk hadits ini. Pertama; 
diartikan untuk orang yang menghalalkan 
untuk memutuskan ikatan kekeluargaan 
tanpa sebab ataupun syubhat, padahal ia 
tahu perbuatan tersebut haram. Orang seperti 
ini kafir dan kekal selamanya di neraka, ia 
tidak masuk surga selamanya. Kedua; makna 
hadits; ia tidak masuk surga bersama orang- 
orang yang lebih dulu masuk surga, ia disiksa 
terlebih dahulu. 


HADITS KE-1657 

: J15 <4JLC cUU £*)•%>■ - WV 




* • - 


1 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini memiliki dua 
ta'wil; Pertama, orang yang menghalalkan pemutusan 
tali silaturrahmi tanpa sebab padahal ia tanu hai itu 
diharamkan. Orang semacam ini kafir dan kekal di dalam 
neraka. la selamanya tidak akan pemah masuk surga. 
Kedua, tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih 
dulu masuk, tapi ia dihukum dengan ditunda masuknya ke 
surga sampai waktu yang Allah kehendaki." 


.• • j ^ i ^ 

ji ^ r> m> t O* 

*• ** »• 5 

h-.;H (rs) (n): j 

j 


Anas bin Malik m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang 
ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan 
nama sebagai orang baik setelah 
kematiannya hendaklah ia menyambung 
silaturahmi.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell' (34), Bab: 
Orang yang cinta dilapangkan rezekinya 
(31)) 


-Penjelasan- 

(y : Siapa yang ingin. 

: Diakhirkan. 
ijii: Sisa usianya. 

ürj : Setiap keluarga mahram, ahli waris, 

atau kerabat, bisa menyambung dengan 
harta, pelayanan, ataupun kunjungan. Makna 
kelapangan rezeki adalah rezeki berkah, 
karena menyambung tali kekeluargaan adalah 
sedekah, dan sedekah mengembangkan 
harta. Usia dipanjangkan maksudnya tubuh 
menjadi kuat, atau nama baik tetap menjadi 
buah bibir banyak orang, seakan ia tidak mati. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, terakhir 
penundaan ajal, ada sebuah pertanyaan tidak 
asing; ajal dan rezeki sudah ditentukan, tidak 
bertambah ataupun berkurang; “ Tiap-tiap 
umat mempunyai batas waktu. Maka apabila 
telah datang waktunya mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan 
tidak dapat (pula) memajukannya." (Al-A’räf: 
74). Ulama memberikan sejumlah jawaban; 
yang benar tambahan yang dimaksud adalah 
berkah usia, taufik untuk melakukan amalan- 
amalan ketaatan, memanfaatkan waktu 


1060 








untuk hal-hal yang berguna di akhirat, dan 
menjaga waktu agar tidak terbuang percuma. 


LARANGAN IRI, SALING BENCI, 
DAN MEMBELAKANGI 


HADITS KE-1658 

s ? >• - *1' . . „ * ??>• , 

t)l < 4 JLC> 4 Jdl (sfej oi -NToA 

^ : jli {Lj &S. &\ <&l jj^j 

.ui^i 4 jji s\l& lyjžj .ijjjijj Sj *ij % 

4 ü eW % 

jt Jb l* uL (*V) i t-oSll ul^ (Yo) :j iJyliJI *>j>l 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah $$ bersabda, "Janganlah kalian 
saling membend, saling mendengki, saling 
membelakangi, dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal 
seorang muslim mendiamkan saudaranya 
melebihi tiga hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Larangan 
saling membend dan menjauhi (57)) 

..Penjdasan-- 

S: Makna hakikinya adalah kebencian 
yang dilakukan di antara dua pihak, dan 
kadang juga dilakukan satu pihak. 

VjslXS- Sj: Hasad adalah mengharap hilangnya 
nikmat orang lain, ini haram hukumnya. 

\£\js Sj : Tadabur artinya bermusuhan. 
Pendapat lain mengartikan memutuskan 
hubungan, karena saling berpaling satu 
sama lain. Al-Qasthalani menjelaskan, ada 
yang menyatakan, maknanya; janganlah 
kalian saling menguasai, karena orang 
yang menguasai sesuatu yang tidak dimiliki 


orang lain, ia berpaling dari orang tersebut. 
Imam para imam, Malik, menyebutkan 
dalam Al-Muwaththa'\ menurutku, saling 
membelakangi tidak lain adalah berpaling 
untuk mengucapkan salam, memalingkan 
muka dari saudaranya. 

Ulji-i Ai\ Stic- ljSj§ : Hendaklah kalian saling 
bermuamalah dan bergaul layaknya 
berperilaku dan bergaul dengan sesama 
saudara dalam kasih sayang, kelembutan, dan 
kerjasama dalam kebaikan dan semacamnya, 
disertai kejemihan hati dan nasehat dalam 
segala kondisi. Sebagian ulama menyatakan; 
di balik larangan saling dengki terdapat 
isyarat larangan mengikuti hawa nafsu 
menyesatkan yang memicu sikap dengki. 1U-1 
: Saudara dalam Islam, saudara secara khusus 
disebut untuk mengesankan ketinggian. 
Konteksnya; siapa yang menyalahi syarat ini, 
dan memutuskan ikatan ini, ia boleh diputus 
hubungan selama tiga hari, sementara 
memutuskan hubungan dengan para ahli 
bid'ah dan pengikut hawa nafsu tetap berlaku 
selamanya, selama mereka tidak bertobat dan 
kembali kepada kebenaran. Lebih jelasnya 
silahkan Anda baca syarah hadits berikutnya. 


HARAM MENDIAMKAN SAUDARA 
MUSLIM SELAMA TIGA HARI TANPA 
ADA ALASAN YANG SYAR'I 


HADITS KE-1659 


J-., s? s . - tVu - •<*? ? * • - 
aüI t)l «jjjl-Ai^l ojj! ^1 iio -m 

(131^ (jLj/Üo .JLJ Jjs ol^-l 

I ju j (jjJl Ujbjpj .131 a 


ulj (tt) < «—i— >\z£ (VA) :j 

J>) 4 . . l p J^-j 


1061 







Abu Ayyub Al-Anshari m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah £g bersabda, "Tidak 
halal bagi seorang muslim mendiamkan 
saudaranya melebihi tiga malam. 1 (3ika 
bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga 
berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya 
adalah yang memulai mengucapkan salam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab" (78), Bab: 
Hijrah dan sabda Nabi $jj: "Tidak halal bagi 
seseorang menjauhi saudaranya lebih dari 
tiga hari" (62)) 


—..Penjelasan ■ -.. 

JU && Sj iii! õ' J>-Jl te Sl : Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menjelaskan, 
hadits ini mengharamkan memutuskan 
hubungan di antara sesama kaum muslimin 
lebih dari tiga malam, dan boleh selama 
tiga malam. Adanya diberi toleransi selama 
tiga malam, karena manusia memiliki 
watak marah, berakhlak tidak baik, dan 
semacamnya. Untuk itu, memutuskan 
hubungan selamat tiga malam dimaafkan 
agar sifat tersebut lenyap. 


ISU ISIS : J>te artinya 

memalingkan sisi tubuh. Rangkaian kalimat 
ini adalah rangkaian jumlah isti'naf untuk 
menjelaskan bentuk memutuskan hubungan. 


pSLUU {;£ ^jJI : Perlu diketahui, hadits 
ini tidak menunjukkan bahwa memulai 
mengucapkan salam lebih baik dari 
menjawab, tapi hanya menunjukkan, orang 
yang memulai mengucapkan salam lebih baik 
dari orang yang menjawab, karena memulai 
mengucapkan salam adalah perbuatan baik 
dan menyebabkan perbuatan baik pula; 
menjawab salam. Di samping memulai 
mengucapkan salam menunjukkan niat orang 
yang memulai dan meninggalkan perbuatan 


2 Imam Nawawi berkata, 'Para ulama mengatakan bahwa 
dalam hadits tersebut terdapat pengharaman mendiamkan 
sa udara sesama muslim lebih dari tiga hari, dan kebolehannya 
maksimal selama tiga hari. Karena manusia tidak bisa teriepas 
dari sikap marah, perangai buruk, dan sejenisnya.' 


memutuskan hubungan dan bersikap kasar 
yang diharamkan Nabi ^Hadits ini berkenaan 
dengan dua orang muslim yang saling 
bertemu, kemudian salah satunya berpaling, 
laiu yang satunya lagi juga berpaling. Oleh 
karenanya, yang memulai salam lebih baik, 
karena ia meninggalkan perilaku memutuskan 
hubungan yang dilarang Nabi 3 ü, bukan 
karena ia mengucapkan salam. 


HARAMNYA BERPRASANCKA 
BURUK, MEMATA-MATAI, BERLOMBA 
MENCHASUT, MEMBENCI, 

DAN MEMBELAKANGI 


HADITS KE-1660 


tAJLC’ 4l)l “I1V 

m 

5^3 jJurj ^ 

* \teJJ- Hj AjUJ- % .tilxAl 4>j£\ jill 
% tl % «JJjuLlŽ % % 

uiji-idin sCjt sytež 

jjjjll L) ujU (Ao) « i—o^l (va) 

((^Ul y* Ijjlf lyul 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgg bersabda, "Jauhilah oleh 
kalian prasangka, sebab prasangka adalah 
ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah 
kalian saling menguping dan mencari-cari 
kesalahan orang lain, menaikkan harga 
(untuk menjerumuskan orang lain), saling 
dengki, saling benci, serta saling belakang- 
membelakangi, dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang saling bersaudara." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan buruk sangka (kecurigaan) (85)) 


1062 






.Penjelasan. 

: Kata peringatan. 

jiJlj : Maksudnya adalah larangan berburuk 
sangka. Al-Khaththabi menjelaskan, 
maksudnyaadalahmenelitidanmembenarkan 
dugaan, bukan menuruti bisikan jiwa. Maksud 
Al-Khaththabi, dugaan yang diharamkan 
adalah ketika seseorang tems menduga dan 
dugaan tersebut tetap bertahan di dalam hati, 
bukan sesuatu yang melintas di hati dan tidak 
bertahan. 

^ll^Sjl^LlžSjrSebagianulamamenjelaskan, 
tahassus adalah menguping pembicaraan 
suatu kaum, sementara tajassus adalah 
mencari-cari kesalahan orang lain. Pendapat 
lain menyatakan, tajassus adalah memeriksa 
rahasia segala sesuatu, dan sebagian besar 
digunakan dalam keburukan, jasus adalah 
orang yang memiliki rahasiaburuk, dan namus 
adalah orang yang memiliki rahasia baik. 
Pendapat lain menyatakan, tajassus adalah 
mencari-cari sesuatu untuk orang lain, dan 
tahassus adalah mencari-cari sesuatu untuk 
diri sendiri. Demikian penuturan Tsalab. 
Pendapat lain menyatakan, makna keduanya 
sama, yaitu mencari tahu berbagai berita dan 
kondisi yang tidak diketahui. 

S 3 : Dari kata najsy yaitu menaikkan 
harga barang namun bukan dengan maksud 
untuk membeli, tapi untuk menjebak orang 
lain. 


APA SAJA YANG MEN1MPA ORANG 
MUKM1N ADA PAHALANYA 


HADITS KE-1661 


U :cill i\j££’ Üli ÜSlc- 


Iil ÜSA cJi3 


% , «> 

4 * 9 i* 


uA, (t) i-jbS” (Ve) 


Aisyah berkata, "Aku tidak melihat 
seorang pun yang lebih berat deritanya 
daripada Rasulullah 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit' (75), Bab: Sakit 
keras (2)) 


-Penjelasan..— 

£4-jSl : Penyakit, orang Arab menyebut 

semua penyakit waja'. 


HADITS KE-1662 


cJiõ :J\5 jj 4)1 

; •* 'i - 


0 y > * ^ 


-m? 


tiiL&jJ j Aj ^JlC- 4jJi AUl ( Jp 

Iu±S «ilfrjs eiil !4&i ijLj U :oÜ3 

jS£j elpjS ui' eiiji ai.jf1 :jvl 
.dUji' dil . jf i: jvS di Jl dül :cü 

Lil kfjJtl ((J^i ^LJ> L A 

0Jj SJäJÜI Jajt UŠ' «AjiUll» L|j AÜl y&z 

o-il i—>U (r) c (oy) ^jUüi <>■jš-\ 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Saya 
pernah membesuk Rasulullah ^ ketika 
beliau sedang menderita sakit. Aku berkata, 
'Wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang 
merasakan sakit yang amat berat.' Beliau 
bersabda, 'Benar, rasa sakit yang menimpaku 
ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 
dua orang dari kalian.' Aku bertanya, 
'Sebab itu Anda mendapatkan pahala 
dua kali lipat?' Beliau menjawab, 'Benar, 
begitulah. Dan tidaklah seorang muslim 
tertimpa suatu musibah (penyakit) atau yang 


1063 









lain, melainkan Allah akan menghapuskan 
kesalahan-kesalahannya sebagaimana 
pohon menggugurkan dedaunannya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Saki? (75), Bab: Manusia 
yangpalingberat ujiannya adalah para Nabi (3)) 

.-.Penjelasan.. 

<i» : Ada yang mengartikan, uiejil adalah 
demam. Yang lain menyatakan rasa sakit 
demam. il» JijJl artinya 

seseorang sakit demam. 

elli c-h : lipat ganda yang difahami dari 
perkataan Nabi jyg; J» ui” (seperti 

dua orang di antara kalian terserang demam). 

*%I:DisebutdalambentuknaJfcjra/j(indefinite 
noun) untuk mempersedikit, bukan untuk 
jenis. Yvy : Ada dua kemungkinan; di atasnya 
dalam hai kerasnya sakit, dan di bawahnya 
daiam hai ringannya sakit, dan sebaliknya. 

: Merontokkan dedaunan secara 
berserakan. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan daiam Al-Fathr, intinya, ketika 
penyakit kian parah, pahalanya semakin 
berlipat, selanjutnya ditambahkan, kelipatan 
pahala ini berakhir dengan digugurkannya 
seluruh kesalahan. 


HADITS KE-1663 

rjj «V 4 Ic- 4il -mr 

4JJ» JVl :cJ\3 cfLj & &\ & 
S/l yLmwJI 4^^ Älygjõ ‘■jA U 4JJ\ 

•jdS* »U- U (') * (V®) :j 


Aisyah «3 istri Nabi ^ berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Tidaklah suatu musibah menimpa 


seorang muslim kecuali Allah menghapus 
kesalahannya. Bahkan, duri yang melukainya 
sekali pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakit’ (75), Bab: Tentang 
kafarah orang sakit ( 1 )) 

.. Penjelasan. 

j* U : Makna asli mushibah 
adalah memanah, kemudian kata ini 
digunakan untuk sedap musibah. Ar-Raghib 
menjelaskan, 4>12>i digunakan daiam kebaikan 
dan keburukan. Allah es berfirman, “Jika 
kamu mendapat suatu kebaikan, mereka 
menjadi tidak senang karenanya; dan jika 
kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka 
berkata, ‘Sesungguhnya kami sebelumnya 
telah memperhatikan urusan kami (tidak 
pergi perang),’ dan mereka berpaling dengan 
rasa gembira (At-Taubah: 50) Ar-Raghib 
juga menjelaskan, CxJ\ yang digunakan 
untuk kebaikan berasal dari kata artinya 
hujan yang turun sebatas yang diperlukan 
tanpa menimbulkan bahaya, sementara yang 
digunakan untuk keburukan berasal dari kata 
pilli fclijyangberartilesakan panah mengenai 
sasaran. Al-Karmani menjelaskan, mushibah 
menurut etimologi berarti sesuatu yang 
menimpa manusia secara mutlak, sementara 
menurut tradisi adalah suatu hai yang ddak 
diinginkan yang menimpa manusia, dan 
makna inilah yang dimaksud daiam hadits 
ini. Al-Qasthalani menjelaskan, orang Arab 
sepakat menetapkan hamzah pada kata 
i-Jlidi, seakan mereka menyamakan yang 
asli dengan tambahan, bentuk jamaknya 
adalah inilah aslinya. 

Üi. iiliks, ‘Mi: Yaitu kesalahan-kesalahannya 
dihapus. l^lli : Duri yang menancap. Kata 
ini menunjukkan penghubungan kata kerja, 
karena aslinya adalah illil. 


1064 









HADITS KE-1664 

A * ** 

cf ‘t*?> $5 (JjjAi -mi 

‘<jit Slj % t,-Jü S/j «-MtfJ S/j tc-wai 

4 ^jiji Ji. «£* Sj 

j* 

SjLäS" (j »L»- U v_»L (\) (^11 i_Asš' (Vo) :,^ (jJjUyll 

^>>1 


Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari 
Nabi yang bersabda, "Tidaklah seorang 
muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, 
kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan 
kesusahan, bahkan duri yang melukainya 
melainkan Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “ Sakit' (75), Bab: Tentang 
kafarah orang sakit (1)) 

..Penjelasan.. 

iLSu : Keletihan, Ciu CJ£ sama seperti 
pola kata liy ^L' vilfj ada dua 

dialek bahasa. 

: Sakit permanen, seperti disebut dalam 
firman Allah oa;; (d~?'j 4*'^ f3) "öan bagi 
mereka siksaan yang kekal,” (Ash-Shäffät: 9) 
yaitu kekal dan tetap. 

Oji-SjjUSj: Al-Hafizhlbnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath ; keduanya termasuk penyakit 
batin, karena itu keduanya dihubungkan 
pada kata 4-^y- (duka) muncul dari fikiran 
terhadap sesuatu yang menyakitkan yang 
diperkirakan akan terjadi, sementara oji' 
(sedih) terjadi karena seseorang kehilangan 
sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Al- 
Karmani menjelaskan, ghamm mencakup 
apapun yang tidak disuka, karena ada kalanya 
menimpa raga dan ada kalanya menimpa 


jiwa. Yang pertama (duka yang menimpa 
raga) karena menyimpang dari jalur normal 
atau tidak, sementara yang kedua (duka yang 
menimpa jiwa) karena perhatian orang lain 
atau tidak, karena munculnya depresi atau 
tidak, atau karena memperhatikan masa laiu 
atau tidak. 


HADITS KE-1665 


‘gS üj # ^ Oi 1 _vn ® 
Jil & &J Vf £\ J, JI :JVl 

CJI iilSpl .AA :jtf .jj :cÜ 

jjj ül ‘ji-j Äi 5^1 

\cJjy0 <CJLi jt :jli .(J 4jdl £\ill (uüiJsJl 
cLjIu jt 4JJl o^co <c«iä jlj .äjbU dUj 
Jt ai)l £& 3 t :cJul .jjif :cJul 

£^3$ (t) t ytp v-»bS" (Vo) (jjjUvJI 

C<^'Cr* 


I ^ O. J » 


Atha bin Abu Rabab berkata, "Ibnu Abbas 
m pernah berkata kepadaku, 'Maukah 
aku tunjukkan kepadamu seorang wanita 
dari penduduk surga?' Jawabku, 'Tentu.' 
Dia berkata, 'Wanita berkulit hitam ini, ia 
pernah menemui Nabi seraya berkata, 
'Sesungguhnya aku menderita epilepsi dan 
auratku sering tersingkap (ketika sedang 
kambuh), maka berdoaiah kepada Allah 
untukku.' Beliau bersabda, 'Jika kamu 
berkenan, bersabarlah maka bagimu 
surga. Dan jika kamu berkenan, maka aku 
akan berdoa kepada Allah agar Allah 
menyembuhkanmu.' la berkata, 'Baiklah, 
aku akan bersabar.' Wanita itu berkata 


1065 






lagi, 'Namun, berdoalah kepada Allah agar 
(auratku) tidak tersingkap.' Maka, beliau 
mendoakannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakif (75), Bab: 
Keutamaan penderita ayan (Epilepsi) (6)) 

..Penjelasan.— 

^>( : Dijelaskan dalam Al-Qämüs, shara' 
adalah penyakit yang menghalangi fungsi 
organ-organ pemafasan namun tidak total. 
Penyakit ini disebabkan gangguan pada 
sejumlah saraf otak dan rongga-rongga saraf 
penggerak tubuh, seperti percampuran 
atau lekatan, sehingga ruh terhalang untuk 
menjalankan organ secara norinal, sehingga 
terjadi sendatan pada organ. 

JUU =üi : Maksudnya ia khawatir auratnya 
tersingkap tanpa ia sadari. 

J siil : berdoalah kepada Allah agar 
menyembuhkan penyakit epilepsy-ku. 


HARAMNYA BERBUAT ZALIM 


HADITS KE-1666 




m £ i oi -\vn 

odi jliin: jü «jdlj &\ j-i ^ 

* • 

Lill jkjj 

cAJJš jJJäJI <_ilj (A) t jJlLil (jtS" (li) : (j <üjU«J1 




(S- 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan dari 
Nabi jg yang bersabda, "Kezaliman itu 
mendatangkan kegelapan pada hari kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Kedzaliman adalah kegelapan 
pada hari kiamat (8)) 


-Penjelasan---. 

pilli: Mengambil harta milik orang lain tanpa 
alasan yang dibenarkan, merusak harga diri 
orang lain, atau semacamnya. 

odl: Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, ada yang 
menyatakan, arti kata ini secara zhahimya, 
yaitu kezaliman adalah kegelapan-kegelapan 
bagi pelakunya, sehingga pada hari kiamat ia 
tidak tahu jalan hingga cahaya orang-orang 
mukmin melintas di depan dan di kanan 
mereka. Kemungkinan, yang dimaksud 
o\li£ adalah bencana, seperti penafsiran 
untuk firman Allah ess berikut," Katakanlah, 
'Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu 
dari bencana di darat dan di laut’.” (Al- 
An'äm: 63) Yaitu bencana-bencana darat 
dan laut. Pendapat lain menyatakan, odl 
adalah siksaan dan hukuman. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath; Ibnu 
Jauzi menjelaskan, kezaliman mencakup 
dua kemaksiatan; mengambil harta milik 
orang lain tanpa alasan yang dibenarkan 
dan melawan Allah dengan melakukan 
penentangan. Kemaksiatan kezaliman lebih 
berat dari kemaksiatan lain, karena umumnya 
kezaliman dilakukan terhadap orang lemah 
yang tidak mampu membela diri. Kezaliman 
tidak lain muncul dari kegelapan hati, karena 
andai hati terang oleh cahaya petunjuk, 
tentu akan memetik pelajaran. Ketika orang- 
orang bertakwa melintas dengan cahaya 
yang mereka dapatkan karena ketakwaan, 
kegelapan-kegelapan kezaliman menaungi 
orang zalim dimana perilaku zalim yang ia 
lakukan sama sekali tidak membawa guna 
baginya. 


HADITS KE-1667 

jälil : jv! jJuj <&» jjlj oi 


1066 










4 isj UU % .iUL: S 

• *" ^ 5 * Ö «•• «. ^ , k« .• J«*. fl ^ ii> • f m * \ * 

tjZ' gji .^>-l> (j. 4JW jD £>ls» 

fcjž VVj 5 Cfc? **j* Aift AUl £> t 4jj5 jjLL» 

j»jJ 4jül tj U*I cIAmwO J**w ijjõj .Z.aLÄ)l 

jJUll (JLi ^ V U (r) C jJlkll V US” (tn) : j ^jUJI «*>1 

<Jl^j 


Abdullah bin Ümar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sljjjj bersabda, "Seorang muslim 
adalah saudara bagi muslim lainnya. la tidak 
menzaliminya dan tidak pula membiarkannya 
dizalimi orang lain. Barang siapa membantu 
kebutuhan saudaranya maka Allah akan 
membantu kebutuhannya. Barang siapa 
menghilangkan satu kesusahan seorang 
muslim maka Allah menghilangkan satu 
kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan 
di hari kiamat. Dan barang siapa yang 
menutupi (aib) seorang muslim maka Allah 
akan menutup aibnya pada hari kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Seorang muslim tidak boleh 
mendzalimin muslim lainnya, juga tidak 
membiarkannya (3)) 

--Penjelasan. 

ÜI& S : Khabar bermakna larangan, karena 
perilaku zalim seorang muslim terhadap 
muslim lain haram hukumnya. 

iili; S : Tidak membiarkan saudara sesama 
muslim disakiti siapapun, tapi menolong 
dan membelanya. Ini lebih spesifik dari 
meninggalkan kezaliman. 

oiu *ul ü% <*-»-( o-H ijta : Yaitu 
Allah menolongnya untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

h‘j> : Duka yang menimpa jiwa, maksudnya 
dari segala duka dunia, 


U^JLi jl. jij : Yaitu melihat saudara sesama 
muslim melakukan keburukan laiu tidak ia 
sebarkan kepada orang lain. Namun bukan 
berarti tidak mengingkari perbuatan buruk 
yang ia lakukan. Menutupi aib saudara 
sesama muslim berlaku untuk kemaksiatan 
yang sudah berlalu, dan pengingkaran berlaku 
untuk kemaksiatan yang tengah dilakukan 
saudara sesama muslim. Untuk itu, ketika 
seorang muslim melakukan kemungkaran, 
harus diingkari saat itu juga, atau dilaporkan 
kepada hakim. Ini tidak termasuk ghibah 
terlarang, tapi termasuk nasehat wajib. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
menunjukkan keutamaan membantu seorang 
muslim, menghilangkan kesusahannya, dan 
menutupi segala kekeliruannya. 

Termasuk dalam pengertian menghilangkan 
kesusahan adalah orang yang menghilangkan 
kesusahan orang lain dengan harta, wibawa, 
atau bantuan. Nampaknya, menghilangkan 
kesusahan dengan isyarat, pandangan, dan 
petunjuk termasuk dalam pengertian ini. 
Adapun menutupi kesalahan dan aib yang 
dianjurkan adalah menutupi kesalahan 
orang penting dan semacamnya yang tidak 
dikenal suka menyakiti ataupun berbuat 
kerusakan. Sementara ketika orang yang 
dikenal suka menyakiti atau berbuat 
kerusakan berbuat kesalahan, dianjurkan 
untuk tidak ditutup-tutupi, harus dilaporkan 
kepada pihak berwenang jika tidak 
dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, 
karena menutupi kesalahan orang seperti 
ini semakin mendorong yang bersangkutan 
untuk menyakiti, merusak, menerjang segala 
hai yang diharamkan, dan mendorong orang 
lain untuk melakukan kejahatan yang sama. 

Maksud menutupi aib adalah menutupi 
kemaksiatan yang sudah terjadi. Untuk 
kemaksiatan yang dilihat tengah dilakukan 
seseorang, saat itu juga harus diingkari 
dan dicegah bagi yang mampu, tidak boleh 


1067 





ditunda. Jika yang melihat kemaksiatan tidak 
mampu mencegah, harus melapor kepada 
pihak berwenang jika tidak dikhawatirkan 
menimbulkan kerusakan. 


HADITS KE-1668 

T,s >«- ji, .„ * j 

:Jl9 .AJic 4Ül ^4 ^1 tioOd- 

ÄI Jj" :fLj Ü* ÄI ÄI JÜ 

Ö : jtf (S üif ÖJ j£J 

Jl Jjijl o£l IŠJ «iijj jj-| OÜjjj} 

(°) ‘ y > (tt)« Jj ... fl-ll (''*) : li A^*-t 

((Uy-äil li) uL, ji-I (iiliS”) 


Abu Musa m berkata, Rasulullah bersabda, 
"Sesungguhnya Allah akan menangguhkan 
siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Dan 
bila Allah telah menghukumnya maka Dia 
tidak akan pemah melepaskannya." 

Kemudian Rasulullah membaca ayat, 
"Begitulah azab Rabbmu, apabila Dia 
mengazab penduduk negeri-negeri yang 
berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu 
sangat pedih dan keras. 1 " (Hõd: 102) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65),Surat: Huud 
(11), Bab: Dan begitulah azab Tuhanmu, 
apabila Dia mengazab penduduk negeri- 
negeri (5)) 


- Penjelasan • 


^ Menunda, mengakhirkan, dan 
memperpanjang waktu untuknya, kata ini 


3 Imam Az-Zamakhsyari berkata, "Ini merupakan ancaman 
bagi orang-orang kafir Mekah yang dzalim dan selain 
mereka, bahkan semua orang mendzalimi orang lain atau 
mendzalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan 
dosa, hendaklah mereka semua waspada terhadap siksa 
Rabbnya yang sangat pedih. Dan hendaklah mereka 
segera bertaubat dan tidak terlena dengan waktu panjang 
yang diberikan." 


berasal dari s^ill artinya batas waktu dan 
zaman. 

üiij p : Tidak meiepasnya. Para ahli bahasa 
menjelaskan, «iil artinya meiepasnya, dilil 
il. ia terlepas darinya. 

ijJ düjšj : Ar-Raghib menjelaskan, ii.^1 
artinya meraih dan mendapatkan sesuatu, 
karena didapatkan dengan mengambil 
secara biasa, dan kadang dengan paksa. 
Makna mengambil dengan paksa disebutkan 
dalam firman Allah s&, "Dan begitulah 
azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab 
penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat 
pedih lagi keras." (Hüd: 102). 

Ijji, jUi : pedih dan berat bagi orang yang 
disiksa. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, 
ini peringatan dari beratnya hukuman 
kezaliman bagi setiap penduduk negeri yang 
zalim, seperti orang-orang kafir Makkah 
dan lainnya, bahkan untuk siapapun yang 
menzalimi orang lain atau diri sendiri karena 
dosa yang ia lakukan. Karenanya, siapapun 
yang berbuat dosa harus mewaspadai siksaan 
Rabb yang pedih dan berat, segera bertobat 
dan tidak terpedaya oleh penundaan waktu 
yang diberikan padanya. 


MENOLONG SAUDARA YANG BERBUAT 
ZALIM ATAU YANG DIZALIMI 

HADITS KE-1669 


41)1 (sej Ä' õ> “'VW 

& Jb «!^ . 141 ^ 

U jlü \j\jJi I & %J 
U JU} ! 

JU U: jUl tfLj Üs. ÄI ÄI jpj 3\l 


1068 







14331 jj-jj G (JjzS 

i\ije3 :jül .jIä$I ^ õ* 

: jiö «gf 4in Jui gjüL Jää \j2]p 

of^ &43I jj Gifj 14335 ^ 

.fLj äi Ji 5^1 £3 jfti vjloJ^SJi 


• *1 1 " i ( , *T # j *;, £7 /,;;; 

wwl 

:jÜUj jvS .J3&JI Iii 

jisi illi 0 ? Jtöi S .«0 

* i lym (ir) t j ^ M jtt ll Cjl^S" (ifi) ;J <>J>I 

((|>Aj flM‘ i »^ |J ^1 p-A OyUluil p ^gifi 4jl ujI} (®) 


1 ** * -"ijf 


Dabir bin Abdullah m berkata, "Ketika 
kami sedang berperang, tiba-tiba seorang 
shahabat dari kaum Muhajirin memukul 
seorang dari Anshar. Maka orang Anshar itu 
menyeru, 'Wahai orang-orang Anshar.' Dan 
seorang Muhajirin itu juga berkata, 'Wahai 
orang-orang Muhajirin.' 

Rasulullah jg mendengar hai itu, maka 
beliau bersabda, 'Mengapa ada suara 
jahiliyah itu?* Para shahabat berkata, 'Wahai 
Rasulullah, seorang laki-laki dari kalangan 
Muhajirin memukul seorang dari Anshar/ 
Akhirnya beliau bersabda, 'Tinggalkanlah, 
seruan itu sudah basil' Abdullah bin Ubay 
yang mendengar hai itu berkata, 'Lakukanlah 
itu. Demi Allah, jika kami telah kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengusir orang-orang hina darinya.' 

Berita ungkapan ini sampai kepada Nabi 
jg. Kemudian Ümar berdiri seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, izlnkanlah aku menebas 
leher seorang munafik ini.' Nabi pun 
bersabda, 'Biarkanlah ia, agar orang-orang 
tidak berkomentar bahwa Muhammad 
membunuh sahabatnya."' 


(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65),Surat: Al 
Munafiqun (63), Bab: Firman-Nya: "Sama 
saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan 
atau tidak kamu mintakan ampunan bagi 
mereka’\ 5)) 


-Penjelasan- 

: Memukul pantat dengan tangan, pelana, 
pedang, dan lainnya. 

U : Dengan lam fathah, kata ini 
diucapkan untuk meminta bantuan, artinya 
tolonglah aku. 

cžff&Ü U : dengan lam fathah, kata ini juga 
diucapkan untuk meminta bantuan. 

JtU: Yaitukenapa. 

: Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah. 
kii: Buruk, dibenci, dan menyakitkan. 

Ubjlü : Dengan membuang hamzah istifham. 
maksudnya Ijkii, maksudnya kami 

menyertakan mereka mendapatkan yang 
kami dapatkan, namun mereka justru berlaku 
semena-mena terhadap kami. 

ü3: biarkanlah dia. 

Illi $ JAUI H : Nabi žg 
menyertakan Abdullah bin Ubai dalam 
golongan sahabat karena mengacu pada sisi 
lahiriah urusan si munafik tersebut, kata 
dirafa’kan sebagai isti'naf. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits ini menunjukkan 
kesabaran Nabi jg, meninggalkan sebagian 
urusan terbaik, bersabar menghadapi 
sebagian kerusakan karena dikhawatirkan 
menimbulkan kerusakan yang lebih besar, 
Nabi sg meluluhkan hati siapapun juga, 
bersabar menghadapi perilaku kasar orang- 
orang badui, kaum munafik, dan lainnya agar 
kekuatan kaum muslimin semakin kokoh, 
dakwah Islam sempuma, dan iman tertanam 
kuat di hati para muallaf, serta menarik yang 
lain untuk masuk Islam. Nabi sg£ memberi 
mereka harta dalam jumlah besar untuk 
tujuan itu, dan beliau tidak membunuh 


1069 





orang-orang munafik juga karena makna 
yang sama, di samping karena secara 
lahir mereka menampakkan Islam, dan 
Allah memerintahkan untuk menghukumi 
berdasarkan sisi lahir, sementara urusan 
batin sepenuhnya menjadi urusan Allah. 
Selain itu, orang-orang munafik jumlahnya 
tidak seberapa jika dibandingkan dengan 
jumlah para sahabat, mereka ikut berjihad 
bersama para sahabat entah karena 
fanatisme, demi mencari dunia, atau karena 
antusias kesukuan para pengikut Nabi jg§ 


menjelaskan, nashab pada kata LLi; dengan 
membuang jar. Yang lain menyatakan, yang 
benar, iSJu adalah maf ui kata iil 

õ» «Illi : Kata-kata ini juga 
menjelaskan sisi kesamaan, maksudnya 
saling memperkokoh satu sama lain laksana 
bangunan. Dari hadits ini bisa disimpulkan, 
orang yang memperagakan dengan gerakan- 
gerakan tertentu agar penjelasan tutur 
katanya lebih mengena, cara ini lebih 
mengena di jiwa orang yang mendengar. 


KASIH SAYANG Dl ANTARA ORANG- 
ORANG MUKMIN 

HADITS KE-1670 


4jlfr 4ii\ ^31 JC. t&y* 31 -\ 1 V* 

•^*4 

* • J • » 

J JL 1 .JŽ Õ I_)\j (AA) < (A) 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 5 ^yang 
bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin 
dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu 
bangunan yang sebagiannya menguatkan 
sebagian yang lain." Kemudian Nabi $§ 
menjalinkan jari-jemarinya. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf ( 8 ), Bab: 
Menyilangkan jemari di dalam masjid atau 
yang lainnya ( 88 )) 


■ Penjelasan - 


ÜJd üJu iü ol±J)T iil : Lam di sini 
untuk jenis, maksudnya sebagian orang 


mukmin untuk sebagian lain. Sabda; 1*3 
lil; menjelaskan sisi kesamaan. Al-Karmani 


HADITS KE-1671 

1» • * - t " * Ätl i * 


(Ji-y doai -nv\ 

4 ^ ÄI & 4&1 

ji-13 j5U, JJ JMJj jüt 

ujlj(rv) < (VA): j 


An-Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah 
SÜ bersabda, "Kamu akan melihat orang- 
orang mukmin dalam hai saling mengasihi, 
mencintai, dan menyayangi bagaikan satu 
tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh 
yang sakit maka seluruh tubuhnya akan ikut 
terjaga dan panas (yakni turut merasakan 
sakitnya ))" 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: 
Menyayangi manusia dan binatang (27)) 

--Penjelasan.-. 

: kasih sayang di antara sesama mereka 
dengan ukhuwah Islam, bukan faktor lain, 


4 Perbedaan At-Tarähum, At-Tawidud, dan At-Ta'äthuf. At- 
Tarähum ialah, saling mengasihi karena saudara seiman, 
bukan karena sebab lain. At-Tawädud ialah, menjalin 
hubungan yang membuahkan kecintaan sepeiti; saling 
mengunjungi dan memberi hadiah. At-Ta’äthuf ialah, 
saling bantu membantu. 


1070 









fösj : aslinya üljlll dal-nya di-idghamkan, 
Vi\yi\ adalah pola kata jc-US dari kata . 
wudd dan widad artinya sama; seseorang 
mendekatkan diri pada orang lain dengan 
sesuatu yang ia suka. 

: IbnuÄbi Hamzah menjelaskan, meski 
nampaknya J&Ušll maknanya 

hampir sama, namun ada perbedaan 
lembut di antara ketiga kata ini. Tarahum 
adalah saling menyayangi satu sama lain 
dengan ukhuwah iman, bukan faktor lain, 
tawadud adalah saling mengikat hubungan 
yang mendatangkan cinta, seperti saling 
berkunjung dan saling memberi hadiah, 
sementara ta’athuf adalah saling membantu 
satu sama lain, seperti memberi pakaian 
kepada saudara sesama mukmin agar kuat 

jjJ-\ JLS : Dalam kaitannya dengan seluruh 
bagian tubuh. 

JÜI iSl : Ketika ada satu bagian tubuh 
sakit. 

j-Vjž : Yaitu saling mengajak satu sama lain 
untuk turut serta merasakan sakit, seperti 
kata-kata berikut; ÕUÜ-I oiiSS artinya dinding 
berjatuhan roboh, atau nyaris roboh. 

: Tidak bisa tidur, karena rasa 
sakit menghalangi tidur, sementara demam 
muncul karena pengaruh tidak bisa tidur. 
Para ahli kaibu mendefinisikan, demam 
adalah panas berkenaan dengan instink 
mencakup hati, sehingga menyebar ke sekujur 
tubuh, panas ini kemudian berkobar hingga 
membahayakan fungsi normal tubuh. Al- 
Qadhi Iyadh menjelaskan, perumpamaan 
orang-orang mukmin laksana satu bangunan 
adalah perumpamaan yang benar, 
perumpamaan ini mudah difahami dan 
menampakkan makna-makna dalam bentuk 
nyata yang terlihat. Hadits ini mengagungkan 
hak-hak kaum muslimin, anjuran untuk 
membantu satu sama lain. Ibnu Abi Hamzah 
menuturkan, Nabi mengumpamakan 


iman dengan tubuh, dan orang yang beriman 
dengan organ tubuh karena iman adalah asas 
laksana pohon, sementara bagian-bagian 
tubuh laksana dahan-dahan pohon. Ketika 
seseorang merusak sebagian taklif, kerusakan 
ini memperburuk pangkalnya. Demikian 
halnya tubuh adalah pangkal, laksana pohon 
dengan ranting-rantingnya bagai bagian- 
bagian tubuh si pohon. Ketika ada salah satu 
bagian tubuh sakit, seluruh bagian tubuh ikut 
sakit, laksana pohon ketika ada salah satu 
bagian rantinya ditebang, seluruh ranting ikut 
terguncang dengan bergerak-gerak. Demikian 
penjelasan Al-Hafizh dalam Al-Fath. 


MENGAMBIL HARTA ORANG YANG 
DIKHAWATIRKAN KEKEJAMANNYA 

HADITS KE-1672 

-.cill ^ &\ 

ÄI p iil jf fe 

^>*1 Jj 1_ :JUl tpi-lj 

£ :cJJ p&\ ä uli &zÄ\ 

$ cJ p cci! cil !4ill 

j?) JM & ^031 5l iligfc 

Z\ju\ 

ij* jyf: (tA) ‘ «-«Ml (^) 

i i Jl« Aa l —jLjx-I 


Aisyah & berkata, "Seorang lelaki meminta 
izin kepada Nabi laiu beliau bersabda, 
'Izinkanlah ia masuk, amat buruklah saudara 
Asyirah (maksudnya kabilah) ini, atau amat 
buruklah Ibnul Asyirah (maksudnya kabilah) 
ini.' Ketika orang itu duduk, beliau berbicara 
kepadanya dengan suara yang lembut. 


1071 




laiu aku bertanya, Wahai Rasulullah, Anda 
berkata seperti ini dan ini, namun setelah itu 
Anda berbicara dengannya dengan suara 
yang lembut.' 

Maka, beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, 
sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan 
manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah 
orang yang ditinggalkan oleh manusia karena 
takut akan kekejiannya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Membicarakan orang yang suka berbuat 
rusak dan onar yang diperbolehkan (48)) 

..Penjelasan-- 

fS&l Sl iSi: Intuk menarik simpati dan agar 
diteladani dalam berlaku ramah. 

i£.Sj j\ : Wada’ahu artinya 
meninggalkannya, kedua kata ini memiliki 
kesamaan m akna. Al-Qasth alani menuturkan, 
Al-Jauhari menjelaskan, kata-kata iS £j> artinya 
tinggalkan hai itu. Bentuk fi’il madhi kata ini 
tidak diketahui, tidak benar jika dikatakan 
wada‘ahu mengikuti pola aslinya. Dijelaskan 
dalam Al-Mashäbih, hadits ini menolak 
pemyataan tersebut. 



takut pada sesuatu, fuhsy adalah perkataan 
atau perbuatan buruk. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
orang yang dimaksud dalam hadits ini adalah 
Uyainah bin Hishn, saat itu ia belum masuk 
Islam meski sudah memperlihatkan Islam. 
Nabi $$ ingin menjelaskan kondisinya agar 
diketahui orang, sehingga orang yang tidak 
mengetahui kondisinya tidak terkecoh. 
Sikap yang ditunjukkan Uyainah ini baik saat 
Nabi sü masih hidup maupun sudah tiada, 
menunjukkan kelemahan imannya, ia murtad 
bersama kaum murtad lain, kemudian ia 
didatangkan kepada Abu Bakar •m. sebagai 
tawanan. Nabi menyebutnya seburuk- 
buruk saudara kabilah. Ini merupakan 
salah satu pertanda nubuwah (mukjizat), 


karena Uyainah muncul tepat seperti yang 
Nabi jgjj sebut. Adanya Nabi jgš berkata 
lembut padanya semata untuk meluluhkan 
hatinya agar masuk Islam, juga bagi orang- 
orang sepertinya. Hadits ini menunjukkan 
sikap mencari muka terhadap orang yang 
dikhawatirkan berkata dan bertindak kotor, 
boleh menggunjing orang fasik yang secara 
nyata memperlihatkan kefasikan, dan 
siapapun yang perlu diwaspadai. Adapun 
}jjA\ jf jlL maksudnya adalah 

kabilahnya sendiri, atau maksudnya lelaki 
tersebut adalah seburuk-buruk orang dari 
kabilahnya. 


ORANG YANG DIKUTUK DAN DIMAKI 
OLEH NABI PADAHAL IA TIDAK 
BERHAK MENDAPAT HAL ITU, 
MAKA BERUBAH MENJADI RAHMAT 
DAN PENEBUS DOSA BAGINYA 


HADITS KE-1673 

.ul «4JL& 4JJl C$ej S-NWr 
, ** 

0\ fLj 

«2UI dÖ 


üOiifj: 

Jy ujL (Vt) * OljCjJl vylsS" IA*) ^>^>1 

jt?) *) Kj iT !|JL vj Ajifr 4ü\ 


Abu Hurairah ess meriwayatkan bahwa ia 
pemah mendengar Nabi bersabda, "Ya Allah, 
sekiranya ada seorang mukmin yang pernah 
aku eeta, maka jadikanlah celanya tersebut 
sebagai perkara yang dapat mendekatkannya 
kepada-Mu di hari kiamat kelak." 

(HR. Bukhari, Kitab: "£>oa" (80), Bab: Sabda 
Nabi sj%: "barang siapa yang aku sakiti 
jadikanalah kafarah baginya" (34)) 


1072 






.-.Penjelasan. 

idU : Fa' jaza'iyah (balasan), 
syaratnya dibuang berdasarkan petunjuk 
konteks kalimat, maksudnya; jika engkau 
mencela seorang mukmin. 

: Amalan yang dengannya ia mendekatkan 
diri. 


Ibnu Qutaibah, dan jumhur. Maksudnya 
bukan menafikan inti kebohongan, tapi 
menafikan dosanya, karena bohong tetaplah 
bohong, entah untuk maksud mendamaikan 
hubungan ataupun yang lain. Namun pada 
saat tertentu, bohong dibolehkan meski 
menimbuikan sedikit kerusakan demi 
mengharapkan banyak kebaikan. 


DUSTA YANG DIBOLEHKAN 

HADITS KE-1674 


KEUTAMAAN JUJUR DAN BURUKNYA 
DUSTA 


« «■ «. l'5f > • - 

O1 t<A*ÄC> OwJ -MVI 

:Ayi Äi ^ üj-j 

j! iju olj^JI 

id*? 

b* 5 " Jj" 

jj-*! o»Vj (t) ( ^Juall (or) 

qLoj jjl 


Ummu Kultsum binti Uqbah meriwayatkan 
bahwa ia mendengarRasulullah^bersabda, 
"Bukanlah disebut pendusta, orang yang 
mendamaikan (memperbaiki) perselisihan 
di antara manusia laiu ia berkata baik atau 
mengusahakan kebaikan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Perdamaiarf (53), 
Bab: Tidak termasuk bohong jika untuk 
mendamaikan manusia (2)) 

..Penjelasan. 

yjLi : Dikatakan k£\ õjJ-l 
artinya Anda menyampaikan sesuatu 
dengan maksud untuk mendamaikan dan 
menginginkan kebaikan, dan jika Anda atau 
aku menyampaikan sesuatu dengan maksud 
untuk merusak hubungan dan menyebar 
adu domba, Anda atau aku mengatakan; 

. Demikian penjelasan Abu Ubaidah, 


HADITS KE-1675 

f* * • i , 

tAJlfc <U)l j 4jjl “IIVO 

JjJiJl 5i jjuj *JllP 4JJ1 ^31 

5b ‘6^-' jj i5rži5 513 jj 
5b •Uyi*? 5j^=4 j*- 

tjliJl jj 5b jj 

üš? liö j»» 5b 

: JUü AUl J_j5 i— jIj (A\) 1<—0^/1 ujIiS* (va) Zjj (JIjl?tJI 

( l jõiUall ^ «dil lyBl IjL«T 1$jI U) 


Abdullah bin Mas'ud sse meriwayatkan 
bahwa Nabi |jg bersabda, "Sesungguhnya 
kejujuran akan membimbing pada kebaikan 
dan kebaikan akan membimbing ke surga. 
Selama seseorang itu selalu jujur dan terus 
jujur maka tertulis di sisi Allah bahwa dia 
seorang yang jujur. Sedangkan kedustaan 
itu akan mengantarkan pada kejahatan 
dan kejahatan akan menggiring ke neraka. 
Selama seseorang itu selalu berdusta dan 
terus menerus berdusta maka tertulis di sisi 
Allah bahwa dia adalah seorang pendusta." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Firman 
Allah Ta‘ala: "Hai orang-orang yang beriman 


1073 









bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar." 
( 68 )) 


--Penjelasan- 

jAJJl : Shidq disebut untuk kejujuran kata- 
kata, kebalikan dari dusta. Jujur dalam niat 
adalah ikhlas, menjaga makna ketulusan 
dalam bermunajat kepada-Nya, dan tidak 
termasuk orang yang mengatakan, "Aku 
menghadapkan wajahku kepada Allah,” 
sementara ia lalai dan dusta. Jujur dalam tekad 
adalah bemiat baik, maksudnya memperkuat 
niat untuk tidak berbuat zalim ketika menjadi 
pemimpin misalnya. Jujur dalam kemuliaan 
seperti takut dan berharap secara jujur, 
juga yang lain. Jujur dalam beramal adalah 
minimal antara niat dan tindakan sesuai. 
Siapa menyandang enam sifat ini, ia adalah 
orang jujur, dan jika menyandang sebagian 
saja di antaranya, ia disebut sesekali jujur. 

: Ar-Raghib menjelaskan, hidayah adalah 
menuntun dengan lemah lembut. 

jjl: kata menyeluruh untuk semua kebaikan. 

: termasuk bentuk kata untuk makna 
dilebih-lebihkan, sama seperti kata 
maksudnya adalah sangat jujur hingga amal 
perbuatannya membenarkan kata-katanya. 
Kata ini disebut dalam bentuk nakirah 
(indefinite noun) untuk membesarkan dan 
mengagungkan, maksudnya ia mencapai 
puncak kejujuran hingga termasuk dalam 
golongan orang-orang jujur dan berhak 
mendapat pahala seperti yang mereka 
dapatkan. 

jsvÜ : Ar-Raghib menjelaskan, makna fujur 
adalah mengoyak tirai agama, kebalikan 
dari kebajikan. Pendapat lain mengartikan; 
fujur adalah condong dari ke-istiqamah-.an. 
Pendapat lain mengartikan; fujur adalah 
doronganuntukberbuatmaksiat.Fu/uradalah 
kata menyeluruh untuk semua keburukan, 
kebalikan dari kebajikan. Allah sse berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang banyak 
berbakti benar-benar berada dalam surga 
yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang durhaka benar-benar 
berada dalam neraka.” (Al-Infithär: 13- 
14) Imam An-Nawawi menjelaskan, ulama 
menjelaskan, hadits ini mendorong untuk 
meniti kejujuran, maksudnya sengaja dan 
memperhatikannya, peringatan dari berdusta 
dan menyepelekannya, karena orang 
yang menyepelekan kebohongan, ia pasti 
sering berbohong sehingga dikenal sebagai 
pembohong. Ketika seseorang terbiasa jujur 
dan meniti kejujuran Allah mencatatnya 
sebagai shiddiq -dengan bentuk kata dilebih- 
lebihkan- yang artinya sangat jujur, atau 
kadzdzab jika terbiasa berbohong. Makna 
diM di sini adalah diputuskan sebagai orang 
jujur atau dusta, patut disebut sebagai orang- 
orang jujur dan mendapat pahala mereka, 
atau disebut pendusta dan patut mendapat 
hukuman mereka. 


KEUTAMAAN ORANG YANG BISA 
MENAHAN NAFSU KETIKA MARAH 


HADITS KE-1676 

jj-»; o' AUl y 1 -\1Y1 

JüiXtWI JmJ * 1 4JJI 

ilJu (jiUj JuoJül lill 

(Vi) ((VA): j 


Abu Hurairah sgs meriwayatkan bahwa 
Rasulullah žg bersabda, "Orang yang kuat 
itu bukan orang yang jago bergulat, tapi 
orang yang kuat adalah orang yang dapat 
menahan nafsunya ketika ia marah." 


1074 






(HR. Bukhari, Kitab: “AdatS' (78), Bab: 
Peringatan darimarah (76)) 

--Penjelasan. 

: Termasuk pola kata mubalaghah, 
juga kata-kata lain yang mengikuti pola kata 
ini, seperti humazah, lumazah, hafazhah, 
dhahakah, dan lainnya. Maksud shara’ah 
adalah orangyang sering mengalahkan orang 
lain karena kekuatannya. Shara' artinya 
jatuh ke tanah. Kata ini kemudian digunakan 
untuk orang yang tidak bisa menguasai diri 
saat marah, karena ketika ia menguasai diri, 
artinya ia telah mengalahkan musuhnya yang 
paling kuat dan jahat. Karenanya ada yang 
mengatakan; musuhmu yang paling lalim 
adalah jiwamu yang ada di dalam tubuhmu. 
Kata ini termasuk kata-kata yang dialihkan 
dari fungsi aslinya secara bahasa untuk 
perluasan makna dan majaz. Ini termasuk 
kata-kata fasih, karena ketika orang berada 
dalam kondisi sangat marah dengan gairah 
amarah yang meluap, laiu ia atasi kondisi ini 
dengan sabar dan teguh, ia seakan orang kuat 
yang mampu mengalahkan banyak orang 
dan mereka tidak mampu mengalahkannya. 
Demikian penjelasan Al-Qasthalani. 


HAD1TS KE-1677 


il :J15 ^ 5UJL- -nvv 

aIE &\ 02* Ö%J 

JJ iLjiii Cwi &bjJ*\j eJUjfr 

31 :fLj JUl >1 

:jvl jj u üe ctä 4\i jj «fcjf 


Y \: jijJJ jJUi .^jJ! oUiJül & 

:jü äi J* u ^ 

^ 


(VA) i (VA) 

uJül l 


Sulaiman bin Shurd mengisahkan, "Ada dua 
orang yang saling mencerca di samping Nabi 
sementara kami duduk di samping beliau. 
Salah seorang darinya mencerca temannya 
sambil marah hingga wajahnya memerah, 
maka Nabi bersabda, 'Sesungguhnya saya 
mengetahui suatu kalimat yang apabila ia 
membacanya, niscaya kemarahannya akan 
hilang. Seandainya ia mengucapkan: 

11 jUxJÜl {j* 4l)b ijfr l 

'Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk.' 

Orang-orang yang berada di sekitarnya pun 
berkata kepada lelaki itu, 'Apakah kamu 
tidak mendengar apa yang disabdakan oleh 
Nabi jgj?' Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya 
aku tidak gila/" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: 
Peringatan dari marah (76))) 

-Penjelasan.. 

õ%-j : Dua orang saling mencela. 

I : Inimenunjukkan amarah 

bukan karena Allah bersumber dari dorongan 
setan, orang marah selaiknya memohon 
perlindungan dengan mengucapkan, "Aku 
berlindung kepada Allah dari (godaan) setan 
yang terkutuk,” dan isti’adzah termasuk 
sebab untuk menghilangkan amarah. 

J-JJ • Ini kata-kata orang yang tidak 
memiliki pemahaman mendalam dalam 
agama Allah dan tidak dididik oleh cahaya- 
cahaya syariat, dan mengira bacaan isti'adzah 
hanya untuk orang gila. Ia tidak tahu amarah 
berasal dari godaan setan, sehingga amarah 
mengeluarkan seseorang dari kondisi normal, 
mengatakan yang tidak benar, melakukan 


1075 








tindakan tercela, memendam niat dengki, 
serta dampak-dampak negatif amarah lainnya. 


LARANGAN MEMUKUL WAJAH 

HADITS KE-1678 

iile, äi q&j 

. J j - A £ m* *■* 

*jL4»j£lJ3l51i}:Jl 



J-dl 1-J^ö lil i_jU (f •) < (_»bT (t^) : j <£,UJI 

^>jll 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
Šjg yang bersabda, "Bila seorang dari kalian 
menyerang maka hindarilah memukul 
mukanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Membebaskan Budakf' 
(49), Bab: Kalau memukul budak maka 
jangan memukul wajahnya ( 20 )) 

.- - • Penjelasan.. 

jäi \l[: J5Vs artinya j£š, pola kata mufa’alah 
di sini bukan seeara zhahimya. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menjelaskan, 
hadits ini seeara tegas melarang memukul 
wajah, karena wajah merupakan bagian 
lembut yang menyatukan segala keindahan, 
organ-organ di wajah juga amat berharga 
dan lembut, dan sebagian besar indera ada 
di wajah. Pukulan pada wajah mungkin saja 
merusak indera, atau mengurangi fungsinya, 
bisa juga memperburuk wajah, padahal catat 
pada wajah tentu amat buruk karena nampak 
dengan j elas dan tidak bisa ditutupi. Ketika 
dipukul, umumnya wajah tidak dijamin aman 
terhindar dari sesuatu yang memperburuk 
bentuknya. 


- < ? > • * 

S-nVA 


MEMEGANG UJUNG SENJATA TAJAM 
KETIKA Dl TEMPAT UMUM ATAU 
MASJID 


HADITS KE-1679 


: Jb <<«' ■»-* 0* J» «m» -nv* 

4A)l Aili aJ jlÜ a 

iiL«Jõl A-JlC- 

jj-L i_jI> (Tl) ( <_>bS' (A) !|) 4j»^*.l 

Jjw—..U ^ JjJl 


Dabir bin Abdillah berkata, "Ada seseorang 
yang berjalan di masjid sambil membawa 
anak panah, laiu Rasulullah $5 bersabda 
kepadanya, 'Peganglah ujungnya yang 
tajam.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Shalat" ( 8 ), Bab: 
Memegangi mata panah ketika masuk ke 
dalam masjid ( 66 )) 

..Penjelasan. 

ft*- : Menampakkan mata panahnya. 

JJLJit : Agar tidak melukai seorang 
muslim pun, adalah jamak nashl, 

artinya mata panah. Hadits ini menunjukkan 
etika memegang mata panah ketika hendak 
melintas di tengah-tengah banyak orang 
di masjid, pasar, atau tempat-tempat lain, 
juga keharusan menjauhi apapun yang 
dikhawatirkan menimbulkan bahaya. 


HADITS KE-1680 
-»> . ? * • 


AUl ^0 ^J1 ijZ <tS*y> £)1 -HA* 

jt 4 lil :jll A&, 

JiS jf -\84 jp õUlji* «J? 52*5 4 


1076 










'* I * - ? " ? - • -* • f ?5 • J-1? 

^ U^l L«waj Jjl .aä£=u jhJLJL3 


-Uil gjJI Jj* uIj (y) i(^ill <_AiS" (^ ) ‘j ijjUiJI 

li* (j-Jj ^^LJI bJ* J^ ja : pLj 4 J 1 & 


• * S"? «• . > J •" »*....• ?l. 9 • -£« *?.' 

(j £4*3 «jj JuajJUi Jjü »j5jjü 2 <UU 


iSli ^ • * 

jWl &Lr** 


4üi ^0 Jj* <_jli (y) Jiill <_jbS" (^t) : (j 4<Iy**l 

•Im* mti J^* (J* * 


Abu Musa ass meriwayatkan dari Nabi £gj 
yang bersabda, "3ika salah seorang di 
antara kalian melewati masjid atau pasar 
kami, sedangkan ia membawa anak panah, 
hendaklah ia pegang mata anak panahnya," 
atau, "Hendaklah ia pegang dengan 
tangannya, sebab dikhawatirkan kaum 
muslimin terkena sesuatu darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi $š: "Barang siapa yang menghunuskan 
pedang kepada kami maka bukan dari 
golongan kami" (7)) 

-Penjelasan- 

lüj : Panah orang Arab, tidak ada bentuk 
tunggal untuk kata ini. 

IÜUu jc. JL-Iiii : muta'adi dengan 
menggunakan huruf untuk dilebih- 
leb ihkan, karena aslinya adalah 

il£=v : Peganglah mata panah dengan 
telapak tangan. Ketentuan ini tidak hanya 
berlaku untuk memegangi anak panah saja, 
tapi untuk apapun agar tidak melukai orang 
muslim dengan cara apa pun. 

CL* õ!: dikhawatirkan mengenai. 


LARANGAN MENUNJUK SEORANG 
MUSLIM DENGAN SENJATA 

HADITS KE-1681 

®*r ^ jii, ^ ^ «j», ** ^® ^ 

4JJl ^4 (^1 

t^^LUb A*»>\ Sl :JlS 


Abu Hurairah s® meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Janganlah seorang di 
antara kalian menunjuk saudaranya dengan 
senjata, sebab ia tidak tahu kemungkinan 
setan mencabut dari tangannya sehingga 
menjerumuskannya ke dalam neraka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi j£ 5 .- "Barang siapa yang menghunuskan 
pedang kepada kami maka bukan dari 
golongan kami" (7)) 

--Penjelasan---. 

^ : Larangan dengan lafal kabar, sama 
seperti firman Allah s &; (sj1\j j\JJ i), ini lebih 
fasih dari kata larangan. 

.jj & {JS õlfellll Jü : Maknanya; mungkin saja 
setan melemparkan senjata yang ada di tangan 
orang tersebut hingga melukai dan mengenai 
saudaranya. Al-Qasthalani menjelaskan, 
maksudnya setan melepas senjata yang ada 
di tangannya laiu mengenai orang lain, atau 
mendorong tangannya hingga senjata yang ia 
pegang mengenai orang lain. 

JSi\ ja v)L jj ££* : Yaitu ia jatuh dalam 
kemaksiatan yang mengharuskannya jatuh 
ke dalam salah satu lubang neraka pada hari 
kiamat. Hadits ini melarang apapun yang 
menjurus pada hai terlarang meski sesuatu 
yang dilarang tidak terwujud, baik saat serius 
ataupun bercanda. 


1077 









KEUTAMAAN MENYINGKIRKAN 
GANGGUAN OARI TENGAH JALAN 


HADITS KE-1682 

■*-.1 ? ' i.l 'xt * * Sf ? * • - 

ajjI J-o Jj-j o' -m? 

• l»** . • *T ** 

: J» i A^j ^ £> 

p * * «• i 

<aJ aüI jSÜj «Jš-ü Jp ^Jic. 

tfjss 

jä^JI J-äi ujU (rf) ( t_>hS" (v) gjjliül A^-jj-1 

jW Ji 


Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Ketika seorang lelaki 
berjalan pada suatu jalan dan menemukan 
dahan berduri laiu ia membuangnya, maka 
Allah memuji perbuatannya dan mengampunl 
dosanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan" (10), Bab: 
Bersegera shalat Zuhur (32)) 

..Penjelasan.. 

&j£u : Di jalan. 

y : Meridai dan menerima amalannya, 
serta memujinya. 

JJ_^äj : Allah mengampuni dosa-dosanya. 


Hj ij <£ S jia 

jj! Uj jo- (oi) i »LüS/l vjbS” (v) :d lS,)^vJI 


Abdullah bin Ümar m meriwayatkan 
bahwa Rasulullah gjj bersabda, "Seorang 
wanita disiksa karena seekor kucing yang 
ia kurung hingga mati kelaparan. la masuk 
neraka karena tidak memberinya makan 
dan minum ketika mengurungnya. la juga 
tidak melepaskan kucing itu sehingga ia bisa 
memakan serangga tanah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

..--Penjelasan. 

j> ü : Terkait seekor kucing atau gara-gara 
seekor kucing. Hirrah adalah kucing betina, 
sementara hurr adalah kucing jantan. Jamak 
hirr adalah hirarah, sama seperti kata qird 
dan qiradah, sementara jamak hurr adalah 
hirar, sama seperti kata qirbah dan qirab. 

Ifej tili-jJ : Si wanita itu masuk neraka gara- 
gara kucing. 

JMS -: Maksudnya hewan dan serangga 
tanah, seperti tikus dan lainnya. 


HARAM MENYIKSA KUCING DAN 
BINATANG LAINNYA YANG TIDAK 
MENGGANGGU 


BERBUAT BAIK KEPADA TETANGGA 

HADITS KE-1684 


HADITS KE-1683 

4 JJI ($?J J** 4ii\ J-X iioOd- -NW 

-*? > n- ~ Al ?-* ^,1 ~ 

4.ÜX 4Ul 4)i\ 

\ **“* • Cl" w . ''•"x x 5 f | 

4-3 CJL>-Jl9 (CoU tp^6 3 


2n ** . " ji , , - J «'ti- > * «■» 

4w*io\cr -\*\Al 

Ü!) ^ : Ü^ (A AUl 

jlA-L iUajJI <_A, (t A)»(va) : d 


1078 









Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi |g 
bersabda, "Jibril senantiasa berpesan 
kepadaku agar berbuat baik terhadap 
tetangga sehingga aku menyangka bahwa 
ia akan memberi hak waris kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Wasiat 
kepada tetangga (28)) 

-Penjelasan... 

: Baik tetangga muslim maupun 
kafir, ahli ibadah maupun orang fasik, teman 
ataupun lawan, pendatang ataupun pribumi, 
membahayakan ataupun memberi manfaat, 
dekat ataupun jauh, rumahnya dekat ataupun 
jauh. 

• (Jibril) menyampaikan perintah 
dari Allah untuk memberikan hak waris 
bagi tetangga dari tetangganya. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fath ; Syaikh Abu 
Muhammad bin Abu Hamzah menjelaskan, 
menjaga (hak-hak) tetangga termasuk 
kesempurnaan iman. Orang-orang Jahiliyah 
menjaga hak-hak ini. Melaksanakan 
wasiat untuk memperlakukan tetangga 
dengan baik tercapai dengan memberikan 
segala macam bentuk kebaikan sebatas 
kemampuan, seperti memberi hadiah, 
mengucapkan salam, bermuka ceria 
saat bertemu, menanyakan kondisinya, 
membantu apa yang diperlukan, menahan 
diri dari apapun yang bisa menyakiti tetangga 
dengan berbagai jenisnya, baik bersifat riil 
maupun maknawi. Nabi jgj menafikan iman 
dari orang yang tetangganya tidak aman 
dari kejahatan-kejahatannya. Sabda ini 
merupakan penekanan yang mengisyaratkan 
agungnya hak tetangga, dan membahayakan 
tetangga termasuk dosa besar. Syaikh Abu 
Muhammad juga menjelaskan, kondisi ini 
berbeda-beda berdasarkan tetangga yang 
baik dan yang tidak baik. Namun demikian, 
tetangga seperti apapun kondisinya, sama- 
sama harus diperlakukan dengan baik, diberi 


nasehat dengan cara yang baik, didoakan 
semoga mendapat petunjuk, meninggalkan 
apapun yang membahayakannya, kecuali 
untuk kondisi tertentu yang mengharuskan 
untuk menyakiti tetangga dengan kata- 
kata dan tindakan. Khusus untuk tetangga 
yang baik, semua ketentuan sebelumnya 
berlaku. Untuk tetangga tidak baik, cara 
menghadapinya adalah dengan menahan 
diri dari apa yang ia lakukan sesuai tingkatan 
amar makruf nahi munkar. Tetangga kafir 
perlu diberi nasehat dengan menawarkan 
Islam kepadanya, menjelaskan segala 
keindahan Islam, dan memberikan dorongan 
kepadanya secara lemah lembut. Untuk 
tetangga fasik diberi nasehat yang sesuai, 
juga dengan cara lembut. Menutupi aibnya 
agar tidak diketahui orang lain, melarangnya 
melakukan kemaksiatan dengan cara lembut. 
Jika cara ini tidak membawa hasil, tetangga 
seperti ini harus diputus hubungan dengan 
maksud memberikan pelajaran padanya 
dengan memberitahukan sebabnya agar si 
tetangga berhenti bertindak tidak baik. 


HADITS KE-1685 

Ajjl -MAo 

J lj L* Ajjl Ajjl J\J 

*?? > 2- • 

Aj i ‘J . • 

jliL õUöjU vjL (f a) »(va) :j a>^>! 


Ibnu Ümar berkata, Rasulullah lg bersabda, 
"Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar 
berbuat baik terhadap tetangga sehingga 
aku menyangka bahwa aku akan diberi hak 
waris." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab” (78), Bab: Wasiat 
kepada tetangga (28)) 


1079 







ANjURAN MEMBERI BANTUAN 
DALAM HAL YANG TIDAK HARAM 


HADITS KE-1686 


Aifr ÜJl -NIAI 

< jjuüi Jju. bi aIc- Äi aji 


S ^5 ‘ 5 Jf 3 * !^d Jtf 4 ^ 

J Li U# aJlC’ All A*j ^)LlJ ^ A)l 

ÄSjUdll jjp ( j<u^9is]l v-Aj Tl rilS^ll cjbS' Tl <>^>1) 

(IfcJ ÄfrlüJlj 


Abu Musa meriwayatkan dari ayahnya yang 
berkata, "Apabila ada seseorang yang 
datang untuk meminta atau memerlukan 
sesuatu maka Rasulullah jg bersabda, 
'Bantulah ia, niscaya kalian akan diberi 
pahala. Allah akan memenuhi ucapan Nabi- 
Nya apa yang Dia kehendaki.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Zakaf (24), Bab: Anjuran 
bersedekah dan janji syafa'at yang ada di 
dalamnya (21)) 


nya, boleh ditolong dan dibantu, terlebih bagi 
orangyangmelakukan kesalahan, atau orang 
yang dikenal menjaga diri. Sementara orang 
yang terus menerus berbuat onar, dikenal 
jahat dan batil, orang seperti ini tidak perlu 
dibantu agar jera melakukan keburukan. 


BERTEMAN DENGAN ORANG SALEH 
DAN MENjAUHI TEMAN BURUK 

HADITS KE-1687 

^giJI All 

^LäJI jii 4*1fr All 

J^Iä5 hjš *31 tdL>bJI tfj-IJl^ 

iig «il? p)5 6? j? & liLLii 

s *• • i'- 2" s «-("JJ - ? • f 

jys o' j$xJI tl* 

\£j jj 1 SJ 3 « 2 GQ 

iiL.il ljL VI >_jbS” VT 4a^>-l) 


-Penjelasan-- 

Ai-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath; hadits 
ini mendorong untuk melakukan kebaikan 
dan menjadi perantara menuju kebaikan 
secara mutiak, juga meminta pertolongan 
orang besar untuk menghilangkan kesulitan 
dan membantu orang lemah karena tidak 
semua orang bisa menemui seorang penguasa 
atau pemimpin untuk menyampaikan 
maksudnya agar si pemimpin mengetahui 
kondisi si orang lemah secara Iangsung. Jika 
tidak seperti itu tentu lebih baik, karena 
Nabi jgg tidak memakai pengawal. Al-Qadhi 
Iyadh menjelaskan, tidak ada pengecualian 
untuk segala keperluan dimana pertolongan 
dianjurkan di sana, kecuali untuk persoalan 
hudud. Apapun yang tidak ada hukuman had- 


Abu Musa es meriwayatkan dari Nabi žjg 
yang bersabda, "Perumpamaan teman 
yang saleh dengan teman yang buruk 
bagaikan penjual minyak wangi dengan 
pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi 
itu akan menghadiahkan kepadamu, atau 
kamu membeli darinya, atau kamu akan 
mendapatkan bau wanginya. Sedangkan 
pandai besi hanya akan membakar bajumu 
atau kamu akan mendapatkan bau tidak 
sedapnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hewan Sembelihan dan 
Buruarf (72), Bab: Minyak kasturi (31)) 

-Penjelasan- 

gjlilt jii : Ini namanya menyandarkan 
sesuatu yang disifati kepada sifatnya. 


1080 








vill: maksudnya teman buruk. 

%S\ : Makna asli kata ini adalah bangunan 
tempat pijakan ubupan api, zuqq adalah 
tempat untuk meniup api. Kata zuqq 
disebut untuk ubupan api secara majaz 
karena ubupan api berdekatan dengan 
pijakannya. Pendapat lain menyatakan; zuqq 
adalah ubupan api itu sendiri, sementara 
bangunannya disebut kur. 

: Memberimu sebagian dari wewangian. 
Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath; hadits 
ini melarang berteman dengan orang yang 
mengganggu agama dan dunia seseorang, 
dan anjuran berteman dengan orang yang 
membawa manfaat bagi agama dan dunia. 
Hadits ini juga menunjukkan perlunya 
membuat perumpamaan, dan menerapkan 
hikmah sesuai padanan. 


KEUTAMAAN BERBUAT BAIK KEPADA 
ANAK PEREMPUAN 


HADITS KE-1688 


ü\y\ cJt»õ :cJÜ CoJj- 

5. V ‘J. Mi 1t .\1\ >a-Va 

-T 


*õ iAJLC’ (JLm) wüt 

b jJj Afeiul £0 Ubl \ 4 lJafrb 

ÄI & ^11 cJo\J p 

&& «fLj ^ 

jliJl jjS** <0 jža Olill tAA 

(äjijjbJI lyijl uAj V talgil olüS" Vt ^>^>1) 


Aisyah ^ berkata, "Telah datang seorang 
wanita bersama dua putrinya menemuiku 
untuk meminta sesuatu namun aku tidak 
mempunyai apa-apa selain sebutir kurma, 


laiu aku berikan kepadanya. Wanita itu lantas 
membagi kurma itu menjadi dua bagian 
yang diberikannya kepada kedua putrinya, 
sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. 
Laiu wanita itu berdiri untuk mohon diri. 
Saat itulah Nabi jg datang. Kemudian aku 
ceritakan masalah itu, maka beliau bersabda, 
'Siapa yang diuji dengan diberi anak-anak 
perempuan, mereka akan menjadi pelindung 
dari api neraka baginya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “ZakaC (24), Bab: 
Jagalah diri kalian dari neraka walaupun 
hanya dengan sebutir kurma (10)) 

...Penjelasan.. 

I+ILm-sj : Yaitu wanita peminta-minta itu 
membagi sebutir kurma kepada kedua 
putrinya. 

: Nabi •$§ menyebut ujian karena 
umumnya anak-anak perempuan tidak 
disuka. An-Nawawi menjelaskan, Nabi žg 
menyebut anak perempuan sebagai ujian, 
karena umumnya orang tidak menyukai 
mereka. Allah ss& berfirman, "Dan apabila 
seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah 
(merah padamlah) mukanya, dan dia sangat 
marah.” (An-Nahl: 58) Ulama berbeda 
pendapat terkait maksud ujian dalam hadits 
ini, apakah yang dimaksud keberadaan anak- 
anak perempuan itu sendiri, ataukah ujian 
yang muncul dari perilaku mereka. 

oUdl .ji : Apakah kata-kata ini berlaku 
secara umum untuk seluruh anak perempuan, 
ataukah yang dimaksud anak perempuan 
dengan kebutuhan khusus. 

: Suatu kondisi atau jiwa mereka. 

S5 : Nabi |g tidak menyebut tjlilt dalam 
bentuk jamak, karena kata jenis mencakup 
sedikit maupun banyak, maksudnya anak- 
anak perempuan menjadi penghalang dari 
api neraka. Al-Hafizh menjelaskan dalam Al- 


1081 






Fath\ An-Nawawi menuturkan meniru Ibnu 
Baththal, Nabi ^ menyebut anak perempuan 
sebagai ujian, karena orang umumnya tidak 
menyukaianakperempuan.Syariatkemudian 
datang melarang mereka bersikap seperti itu, 
mendorong mereka untuk mempertahankan 
keberadaan anak-anak perempuan, dan tidak 
membunuh mereka dengan menyebutkan 
pahala yang dijanjikan bagi siapa yang 
memperlakukan mereka dengan baik, dan 
mencurahkan segenap kemampuan dan 
tenaga untuk bersabar menghadapi mereka. 


KEUTAMAAN ORANG YANG 
DITINGGAL MATI ANAKNYA LALU 
MERELAKANNYA 


HADITS KE-1689 


Sl, » ** * tl. . , - • t t • - 

«i «*■ *• "2» 

:J15 fLj äi 

äi 5 ^i ijöi «ijii # 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
žg bersabda, "Tiada seorang muslim yang 
ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, laiu 
masuk neraka melainkan menepati sumpah 
semata." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jenazah" (23), Bab: 
Keutamaan orang yang anaknya meninggal 
dan ia bersabar (6)) 

-Penjelasan- 

: Untuk lelaki atau wanita. 
jWi\ : la kemudian masuk neraka. 

pliil VJ. Sl : Sesuatu yang digunakan untuk 
menebus sumpah, pliit üJ- iälü artinya aku 


hanya melakukan perbuatan itu sebatas 
untuk menebus sumpah saja. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; 
Al-Qurthubi menjelaskan, ulama berbeda 
pendapat terkait maksud sumpah ini. Ada 
yang berpendapat; sumpah tertentu. Yang lain 
berpendapat; sumpah tidak tertentu. Jumhur 
ulama menganut pendapat pertama. Ada 
juga yang berpendapat; tidak dimaksudkan 
sebagai sumpah, yang dimaksud adalah 
meminimalisir kejadian seperti ini, dan kata- 
kata tersebut digunakan untuk makna ini. 
Seperti kata-kata berikut; tjSl Sj li* S 

maksudnya ia hanya tidur sesaat saja, ’*&y> U 
Sl artinya memukulnya sekedarnya saja, 
dan tidak berlebihan. Maksudnya sebatas ia 
merasa sakit saja. Pendapat lain menyatakan, 
pengecualian dalam hadits ini bermakna 
dan, maksudnya ia tidak terkena api neraka, 
sedikit, banyak, atau sekedarnya. Al-Farra' 
dan Al-Ahfasy membolehkan Sj bermakna 
j, dan menurut mereka, firman Allah m 
berikut termasuk kategori Sl bermakna Jt 
“Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, 
tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang 
yang berlaku zalim." (An-Naml: 10-11) 
Pendapat pertama dikemukakan jumhur dan 
dipastikan Abu Ubaid. Mereka menyatakan, 
firman Allah as, "Dan tidak ada seorangpun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka 
itu. Hai itu bagi Tuhanmu adalah suatu 
kemestianyangsudah ditetapkan.” (Maryam: 
71) Al-Khaththabi menuturkan, makna ayat; 
ia tidak masuk neraka untuk disiksa, tapi 
hanya melintasi saja, dan melintasi ini laksana 
sebatas orang menggugurkan sumpahnya 
saja. Ulama berbeda pendapat terkait 
bagian-bagian sumpah dalam ayat ini. Ada 
yang berpendapat; sumpahnya diperkirakan 
demikian; demi Allah, tidak ada seorangpun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka 
itu. Yang lain berpendapat; di-‘athaf-kan 
kepada sumpah sebelumnya dalam firman 
Allah 63, "Demi Tuhanmu, sesungguhnya 


1082 






akan Kami bangkitkan mereka bersama 
setan, kemudian akan Kami datangkan 
mereka ke sekeliling Jahannam dengan 
berlutut " (Maryam: 68 ) Maksudnya, demi 
Rabbmu, tidak ada seorangpun dari padamu, 
melainkan mendatangi neraka itu. Pendapat 
lain menyatakan; sumpah disimpulkan dari 
firman Allah ess, u Hal itu bagi Tuhanmu 
adalah suatu kemestian yang sudah 
ditetapkan" (Maryam: 71) Yaitu sebagai 
bagian pasti. 


HADITS KE-1690 


.. i • A , «. * * • 

0*l>> :JÜ idSjjJM Ju***» 

:cJUl 4JJl <Jl VCja\ 

itf d jig» Ai fiij u; 

Äi OÜl* li. id OlLjfe US OLi: 

loSj |j^ llS" 

<fLj £2i\i 

»1>! Jj^=aJwO U :j\5 jaJ <U)I aÜiC- lL« 

$ O^lcI&Š lAjJj 

(jbül 41)1 Jj*«3 ^ ®5/®^ cJÜ3 4 

i>yj|3 ‘oi^!3 : <J^ P ; (jvJ 

i_j\j ^ O-^f) 

^y, ot |Jl^ «üll 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, "Seorang 
wanita menemui Rasulullah jg seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah biasa 
datang kepadamu dan menimba hadits. 
Untuk itu, luangkanlah satu hari saja untuk kami 
sehingga kami bisa menemuimu dan engkau 
dapat mengajarkan kepada kami ilmu yang 
telah Allah ajarkan kepadamu.' Rasulullah 


pun menjawab, 'Boleh, berkumpullah kalian 
pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini.' 

Setelah itu, para wanita itu pun berkumpul 
dan Rasulullah jg mengajari mereka ilmu 
yang telah Allah ajarkan kepada beliau. 
Kemudian Rasulullah bersabda kepada para 
wanita itu, 'Tidaklah seorang di antara kalian 
melahirkan tiga anak, kecuali mereka akan 
menjadi penghalang baginya dari neraka.' 
Laiu ada seorang wanita yang bertanya, 
'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya 
dua orang anak?' Wanita itu mengulanginya 
hingga dua kali. Maka Rasulullah menjawab, 
'Meskipun hanya dua, meskipun hanya dua, 
meskipun hanya dua.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Penjagaan " (69), Bab: 
Pengajaran Nabi šgj kepada umatnya baik 
laki-laki atau perempuan (9)) 

--Penjelasan - -. 

ilLJu jj teJ JiLli : tentukan (waktu) untuk 
kami. Disebut dengan kata jl£- karena kata 
ini merupakan konsekwensi dari penentuan 
waktu yang diberikan Nabi kepada 
mereka, jj ibtida'iyah, terkait dengan (j»-)), 
maksudnya adalah penentuan waktu sesuai 
pilihan Nabi 5 ^. 

S): Maksudnya pendahuluan. 


HADITS KE-1691 


Öi •£** ö* tjij* & 

žjAii & 4 ^! 

** & 'Mi, j&-j &' J* fljfH 

dJj -1 p SS5 :jvl «s£i $ 

»L~xü J* »—>L ^ »—AlS” T : j 

(jJJI j M*. Jc. 


1083 







Abu Hurairah sa$ meriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Al-Ashbahani dari Dzakwan 
dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi jgjj seperti 
yang tersebut di atas. Abdurrahman Al- 
Ashbahani berkata, "Aku mendengar Abu 
Hazm dari Abu Hurairah berkata, Tiga orang 
yang belum balig.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “llmi/’ (3), Bab: Perlukah 
menentukan hari tertentu untuk mengajarkan 
ilmu kepada kaum wanita? (36)) 

--Penjelasan-- 

ižjj-l IjiJ 'C jj: Hanats artinya dosa, maknanya; 
mereka mati sebelum baligh, sehingga 
tidak ada dosa yang dicatat untuk mereka. 
Alasannya adalah karena anak-anak amat 
melekat di hati, dan musibah kematian anak- 
anak lebih berat di alami kaum wanita, karena 
masa pengasuhan masih berlangsung. 


BILA ALLAH CINTA KEPADA HAMBA 
MAKA DICINTAKAN KEPADA HAMBA- 
HAMBA-NYA 


HAD1TS KE-1692 

.» i * • 


jll: j\l iil£. ÄI (jjfj -\*W 

** "J- 

3jd ÄI Sj äie äi äi JJij 
äi oi ; j ij? tfSis .iiä 4 A >jiisj 

• s* \\* • ** *• i 4 •• 

-U 

*4Ja &! L^\ Jj ÄI Oi ^ jljU 

I * | -M * * •** i" s ii ■{•f 

J** <4. db**-* ** Jäi 

^ c^AS' v_»\j rr i_jI^ \v : j tSjUJI 

(Jüw 


Abu Hurairah berkata, Nabi ^ bersabda, 
"Apabila Allah mencintai seorang hamba 
maka Dia akan menyeru Dibril, 'Sesungguhnya 
Allah mencintai fulan, maka cintailah ia.' 
Maka, Dibril pun mencintai orang tersebut, 
laiu Dibril menyeru kepada penghuni langit, 
'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka 
cintailah dia.' Kemudian penduduk langit 
mencintai orang tersebut hingga akhirnya 
ditetapkan baginya diterima oleh penduduk 
bumi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tauhid ' (97), Bab: 
Perbincangan antara Rabb dengan Jibril (33)) 


-Penjelasan -- 

lil* iSt: Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama menjelaskan, cinta Allah kepada orang 
hamba adalah menambahkan kebaikan pada 
si hamba, memberikan petunjuk, nikmat, dan 
rahmat kepadanya, kebencian Allah terhadap 
seorang hamba adalah kehendak untuk 
menyiksa, menyengsarakan, dan semacamnya. 
Cinta Jibril dan Mikail mengandung dua 
kemungkinan makna. Pertama; permohonan 
ampun, pujian, dan doa untuk mereka. Kedua; 
cinta sesuai zhahirnya yang dikenal dari para 
makhluk, yaitu kecenderungan hati kepadanya, 
rindu ingin bertemu dengannya. Para malaikat 
mencintai si hamba karena ia taat dan cinta 
kepada Allah. 


j$\ Jä' & Ö : Yaitu cinta di hati 


manusia dan keridaan mereka padanya, 
sehingga hati condong dan rida kepadanya. 


SESEORANG AKAN BERKUMPUL 
DENGAN ORANG YANG IA CINTAI 


HADITS KE-1693 

, • f • J Ä f I,., • tt » I 

JÄ' CrS %-j 0' ^ -wr 

IfrQl m ÄI \j :£ C$r*\ jt- iLdl 


1084 









Jl Sll Iji COJX-I U :Jll COjL&t Uj 

c^-I ^^cJi :jvl .^jj äi 4J 

Jjl i_o- i_jL M (_jbS" VA : j 


Anas bin Malik 3 $$ meriwayatkan bahwa 
seorang lelaki bertanya kepada Nabi 
"Kapankah hari kiamat terjadi, wahai 
Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa yang 
telah engkau persiapkan untuknya?" Laki-laki 
itu menjawab, "Tidaklah aku mempersiapkan 
kecuali sungguh, aku hanya mencintai Allah 
dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Kamu 
akan bersama orang yang kamu cintai." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Tanda 
cinta kepada Allah sa (96)) 


HADITS KE-1694 

äj U_ jijJi-fLj ^ ibi 

Jiil t_o- ö^le. i_j\j x-oSll obS" VA : j t£,UUI 


Abu Musa berkata, "Seseorang bertanya 
kepada Nabi jg, "Bagaimana jika seseorang 
cinta kepada suatu kaum, tapi tidak dapat 
tinggal bersama mereka?" Beliau menjawab, 
"Seseorang itu akan berkumpul bersama 
orang yang dicintainya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Tanda 
cinta kepada Allah su (96)) 


..Penjelasan- 

Iji õllfrt U : Disebutkan dalam Syarhul 
Misykät, Nabi jyg menggunakan bahasa bijak 
selaras dengan kata-kata yang disampaikan 
si penanya, karena ia bertanya tentang 
waktu terjadinya kiamat, laiu dikatakan 
kepada beliau, " Siapakah kamu (maka) 
dapat menyebutkan (waktunya)?" (An- 
Näzi’ät: 43) Yang penting bagimu adalah 
mempersiapkan diri untuk menghadapi 
kiamat, mempersiapkan apapun yang akan 
membantumu saat kiamat terjadi, seperti 
hakikat-hakikat kebenaran dan amal-amal 
saleh yang diridai. Demikian dinukil Al- 
Qasthalani. 

j; ^ dit : Yaitu bertemu mereka 
dan masuk dalam golongan mereka. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, di antara 
keutamaan cinta Allah dan Rasul-Nya adalah 
menjalankan perintah-perintah keduanya, 
menjauhi larangan-larangan keduanya, dan 
mengindahkan etika-etika syar’i. 


--Penjelasan.. 

& : Imam An-Nawawi menuturkan, 
ahü bahasa menjelaskan, l3 nafi untuk fVil 
madhi mustamir, sehingga menafikan hai 
yang dimaksud sejak laiu hingga saat ini, 
berbeda dengan yang hanya menunjukkan 
masa laiu saja. 


1085 










BAB 48 
TAKDIR 


PENCIPTAAN ANAK ADAM DALAM 
PERUT IBUNYA DAN KETETAPANNYA 


HADITS KE-1695 


UjJl> :J\i 3 yu»j» 4JÕI .Ufr —\"\Ao 

jaUaJl jAj <|JLu^ A»JlA 4JJl 4JJl 

gK $ ^j^. 1 Sj : již«jj Juküi 

5a "i|5 -J* 'tc'\ ' * ti. - ai ,*>.■- -• .»«? S* 

y üU j j** -uic- {j Ujj oi"j' y' 
tfffj Üjjj aJup 4^» iS JUuj oOf gjl 

j#» 0^ cd» 45 jf 

as 

j\žji jii 4^ j44* *c5ž 

*CJL>3 OWJ *"*! üjžaj U J». J**>j 

JaI J^ju J*ju 3 «oVx^lll 

( a t —- j**^A 1 i jS”j <_jlj "l »Jj 9^ 1(3 tSjlidl *^^>0 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Rasulullah 
jg menyampaikan kepada kami dan beliau 
adalah orang yang benar dan dibenarkan, 
'Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan 
penciptaannya di perut ibunya sebagai 
setetes mani selama 40 hari, kemudian 


berubah menjadi setetes darah selama 40 
hari, kemudian menjadi segumpal daging 
selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya 
malaikat laiu ditiupkan ruh padanya dan 
dia diperintahkan untuk menetapkan empat 
perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, 
amalnya, dan celaka atau bahagia. 

Demi Allah yang tidak ada llah selain-Nya, 
sesungguhnya di antara kalian ada yang 
melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak 
antara dirinya dan surga tinggal sehasta. 
Akan tetapi, telah ditetapkan baginya 
ketentuan bahwa dia melakukan perbuatan 
ahli neraka sehingga masuklah dia ke dalam 
neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada 
yang melakukan perbuatan ahli neraka 
hingga jarak antara dirinya dan neraka 
tinggal sehasta. Akan tetapi, telah ditetapkan 
baginya ketentuan bahwa dia melakukan 
perbuatan ahli surga sehingga masuklah dia 
ke dalam surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptdan" (59), 
Bab: Tentang Malaikat (6)) 

---Penjelasan - .... 

ioliJl: Maknanya; jujur dalam bertutur 
kata dan dibenarkan terkait wahyu yang 
diturunkan kepada beliau. Disebutkan dalam 
Syarhul Misykät, rangkaian kata ini lebih 
utama jika dijadikan sebagai kata-kata sisipan, 
bukan petunjuk keadaan, agar mencakup 


1087 





seluruh kondisi, dan hai tersebut sudah 
menjadi kebiasaan bagi beliau. Betapa indah 
posisi kata-kata ini! AI-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath’, makna shadiq 
adalah memberitahukan kata-kata yang 
benar. Kata ini juga disebut untuk perbuatan, 
seperti shadaqul qital artinya ia benar dalam 
berperang. Mashduq artinya orang yang kata- 
katanya dibenarkan. Shadaqtuhu al-hadits 
artinya aku memberitahukan berita pasti 
kepadanya, atau maknanya adalah orang 
yang janjinya dibenarkan Allah. 

iiii- * o! : Maksud disatukan 

di sini adalah dirangkai satu sama lain 
setelah sebelumnya terpisah. Sabda (liii) 
mengungkapkan tubuh dengan menyebut 
mashdar, dan diartikan sebagaima’ful, seperti 
kalimat berikut ’jJi\ C/J li* artinya orang 
ini dipukul amir, atau dengan membuang 
mudhaf, maksudnya sesuatu yang menjadi 
penopang penciptaan seseorang di antara 
kalian, atau disebut secara mutlak untuk 
makna dilebih-lebihkan, seperti kalimat 
berikut; % ■>£ jüj # uSjj maksudnya datang 
dan pergi itu sen diri, disebut demikian karena 
sering terjadi. Al-Qurthubi menjelaskan 
dalam Al-Mufhim, maksudnya air mani 
sampai ke rahim setelah terpancar dengan 
dorongan kekuatan syahwat dimana saat itu 
air mani terpencar, laiu Allah menyatukan air 
mani di rahim. 

isii. p : di sini bermakna JJ 

(menjadi), maknanya; air mani menjadi 
segumpal darah dalam waktu empatpuluh 
hari, setelah itu berubah menjadi wujud 
berikutnya. Kemungkinan yang dimaksud 
adalah air mani berubah sedikit demi sedikit 
laiu darah bercampur dengan nutfah dalam 
waktu empatpuluh hari pertama, darah 
mengalir di seluruh bagian nutfah sedikit 
semi sedikit hingga berbentuk gumpalan 
darah setelah melalui empatpuluh hari, 
setelah itu gumpalan bercampur daging 


sedikit demi sedikit hingga mengeras dan 
menjadi gumpalan daging. Selama masih 
berupa nutfah belum bisa disebut gumpalan 
darah. Demikian halnya setelah melalui 
masa gumpalan darah dan gumpalan daging. 
'Alaqah adalah darah beku dan kental. 
Disebut demikian karena unsur kelembaban 
yang ada di dalamnya, juga karena berkenaan 
dengan apa yang dilalui. 

iL ki ojj p : Mudhghäh adalah potongan 
daging. Disebut demikian karena sebesar 
ukuran daging yang dikunyah orang saat 
dimakan. 

oU? g?jL JJS : Empat ketentuan dicatat 
untuknya. 

lijjj : Makanannya entah halal ataupun 
haram, sedikit ataupun banyak, atau apapun 
yang Allah berikan kepadanya untuk ia 
manfaatkan, seperti ilmu dan lainnya. 

ili-t: ajalnya, entah panjang ataupun pendek. 

iiil JCj & : Maksudnya jarak tersisa 
antara ia dengan surga laksana jarak satu 
hasta. 

*Iic- : ketetapan takdir yang telah 
dicatat malaikat saat ia berada di perut ibu. 

jit JJ Jlili : yaitu amalan penghuni 
neraka. 

siil jif JJ jJu5 : yaitu ia kemudian masuk 
surga. Hadits ini menunjukkan, ketentuan 
akhir persoalan segala sesuatu ditentukan 
oleh putusan dan takdir. 


HADITS KE-1696 


*cp\ ö* Jt 

J tj J SfjjZ' jl: jvl piSjj <uic- 

/•/• 2-r • > i + .-ltr,* 

bld Ajuaa lJj u <uJl& uJj u äJüxt lJj u :oyu 


1088 




^ ^4^5 jfStj jjjii ui 

jjftj <51^ i—»L W ijjäji-t <—>1^ T : j 4 >-j±-!) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda, "Sesungguhnya Allah 
menugaskan satu malaikat dalam rahim 
seseorang. Malaikat itu berkata, 'Ya Rabb, 
(sekarang baru) sperma. Ya Rabb, segumpai 
darah. Ya Rabb, segumpai daging.' Maka, 
apabila Allah berkehendak menetapkan 
ciptaan-Nya, malaikat itu bertanya, 'Apakah 
laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, 
bagaimana dengan rezeki dan ajalnya?' 
Maka, ditetapkanlah ketentuan takdirnya 
selagi berada dalam perut ibunya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Haid' (6), Bab: Makhluk 
dan selain makhluk (17)) 

-Penjelasan- 

: Ketika nutfah jatuh untuk mencapai 
kesempumaan penciptaan. 

t&!> vj t: Ya Rabb, ini nutfah. Nutfah adalah 
air, entah sedikit atau banyak. Maksudnya di 
sini adalah air mani. 

tele. U : Ya Rabb, ini segumpai darah. 

'Alaqah adalah gumpalan darah beku. 

tehl vj £ : Ya Rabb, ini gumpalan daging. 
Mudghah adalah gumpalan daging. 
Gumpalan darah ini seukuran makanan yang 
dikunyah orang. 

iiii õt 31: Apabila Allah hendak 
menyempumakan penciptaannya, yaitu yang 
ada di rahim yang berubah menjadi gumpalan 
darah kemudian setelah itu berubah menjadi 
gumpalan daging. 

jif ^ jfSi: Apakah ia lelaki atau perempuan. 
Kata ini disebut di permulaan meski 
berbentuk nakirah untuk menentukan 
salah satu di antara dua hai tersebut, karena 


pertanyaan di sini dimaksudkan untuk 
menentukan. 

x&L : Apakah ia membangkang terhadap- 
Mu ataukah taat. 

j>$l Ui: Rezeki yang ia manfaatkan. 

: Waktu kematian, atau batas kehidupan 
hingga kematian, karena kata ini disebut 
untuk waktu dan batasnya. 

^ &: Zharaf untuk kata (viifeu). 


HADITS KE-1697 

^ & :JlŠ uU£> £ül C$ej -NIW 

aJl& 4jjl £gl)l ÜliU -Ü^lil gA) 3 «SjlSU 

<« Aju>j ÜjJlSj J ÜU3 jJUj 

* • i * I- mS s{ .. • > 

o* u :JvS fj 

££ ^Jl { j*A j U «J^l 

jül IjLxI jf && ^ Jj ^15 g&|3 dii 

jp J£ai iil dil jjjlj C 




«SUlil JäI ila ji jlül 

jif iL 5^ ^ ^ õSUlil jil Jlc. jj 

1^1 :J\1 #j illil Jjbl jlfr õjillil 

jii dj ««sulil j^i õjjldl sSUlii jif 

js UU) ^ £3 « 31 II 11 juuj sjUlii 

ÄJšl C.JA (_Aj Ar V-jtS” tr : j 4^9.1) 

(JJ> fjljvflt Jyij Jili\ 


Ali «es berkata, "Kami pernah berada di dekat 
kuburan Baqi' Al-Gharqad, kemudian Nabi % 
mendatangi kami laiu beliau duduk. Maka, 
kami pun ikut duduk di dekat beliau. Beliau 


1089 






membawa sebuah tongkat kecil yang dengan 
tongkat itu beliau memukul-mukul permukaan 
tanah dan mengorek-ngoreknya seraya 
berkata, 'Tidak ada seorang pun dan kalian 
dan tidak ada satu pun jiwa yang bemapas 
kecuali telah ditentukan tempatnya di surga 
atau neraka dan telah ditentukan pula 
kesengsaraan ataupun kebahagiaannya.' 1 

Kemudian ada seorang berkata, 'Wahai 
Rasulullah, kalau begitu apa tidak sebaiknya 
kita pasrah saja menunggu apa yang telah 
ditentukan bagi kita dan kita tidak perlu 
beramal? Karena, barang siapa yang 
termasuk orang-orang bahagia pasti ia akan 
sampai pada kebahagiaannya. Sebaliknya, 
barang siapa termasuk orang-orang yang 
sengsara maka ia akan sampai pada 
kesengsaraannya/ Beliau pun bersabda, 
'Tidak begitu, tetapi barang siapa termasuk 
orang-orang bahagia maka ia akan 
dimudahkan untuk melakukan perbuatan 
orang yang berbahagia. Sebaliknya, barang 
siapa termasuk orang-orang yang sengsara 
maka dia pasti akan dimudahkan untuk 
melakukan amalan orang yang sengsara.' 
Kemudian beliau membaca firman Allah, 
'Adapun orang yang memberikan (hartanya 
di jalan Allah) dan bertakwa'." (Al-Lail: 5-6) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazatt' (23), Bab: 
Nasihat yang disampaikan seseorang di 
kuburan sementara teman-temannya duduk 
di sekelilingnya (83)) 

...- - - Penjelasan-- 

££ £: Pohon berduri yang besar, pohon 
ini tumbuh di area pemakaman Madinah. 
Pohon ini selanjutnya hilang namun namanya 
tetap ada mendampingi tempat tersebut. 
Baqi v Gharqad adalah area pemakaman 
penduduk Madinah. 


1 Hadits ini dijadikan dasar oleh Ahtus Sunah bahwa, 
bahagia dan sengsara semua tergantung pada takdir Allah. 


|: An-Nawawi menjelaskan, mikhsharah 
adalah tongkat atau kayu sandaran yang 
dipegang seseorang dengan tangan. 
Disebutkan dalam kamus, makhsharah 
adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, 
seperti tongkat dan semacamnya, atau benda 
yang dipegang seorang raja untuk digunakan 
menunjuk saat ceramah atau digunakan 
khatib saat ceramah. Disebut makhsharah 
karena benda ini umumnya dibawa di bawah 
lambung untuk dijadikan sandaran. 

: Membuat garis-garis pendek dengan 
tongkat. Pekerjaan ini dilakukan seseorang 
yang sedang berfikir dan sedih. 

j* U : Tak satu pun jiwa yang 
diciptakan. 

ILIST jc. JSS : apakah kita tidak bersandar 
pada ketentuan yang telah dituliskan dan 
ditakdirkan kepada kita. Fa' pada C&i) disebut 
setelah kalimat yang dibuang, artinya oS iSUi 
lLl2f jc jslj Y JJUif (kalau memang seperti itu, 
apakah kita tidak bersandar pada ketentuan 
yang telah dituliskan dan ditakdirkan kepada 
kita. 

: Qadha mendorongnya melakukan 
amalan orang-orang bahagia secara paksa, 
dan inilah nasib akhir kondisinya bukan atas 
usahanya sendiri. 

Yang jadi pertanyaan, apakah kita tidak 
meninggalkan amalan saja, karena ujung- 
ujungnya kita akan beralih pada apa yang 
telah ditakdirkan kepada kita, sehingga tidak 
ada gunanya berusaha karena usaha tidak 
menolak qadha dan qadar Allah? 

Jawabannya adalah, tidak ada beban berat 
karena masing-masing manusia dimudahkan 
untuk apa ia diciptakan. Ini mudah bagi siapa 
dimudahkan Allah. Dijelaskan dalam Syarhul 
Misykät; jawaban Nabi ini termasuk 
rangkaian kata bijak. Nabi sg§ melarang 
mereka untuk mengandalkan takdir dan 
meninggalkan amal, beliau menyuruh 


1090 





mereka untuk ,tetap menjalankan kewajiban 
beribadah. 

Imam Abu Muzhaffar As-Sam’ani 
menjelaskan, cara untuk mengetahui masalah 
ini adalah mengacu pada nash Al-Qur'an 
dan Sunnah, bukan hanya mengandalkan 
analogi dan akal. Siapa meninggalkan nash 
Al-Qur’an dan Sunnah terkait masalah ini, 
ia tersesat dalam lautan kebimbangan, tidak 
menyembuhkan penyakit jiwa, dan tidak 
mencapai ketenangan hati, karena takdir 
adalah rahasia Allah yang dikelilingi oleh 
berbagai tabir penutup, hanya Allah yang 
mengetahui, akal dan pengetahuan seluruh 
makhluk terhalang untuk mengetahuinya 
karena hikmah yang Allah ketahui. Kewajiban 
kita adalah berhenti pada batasan kita 
dan tidak melampaui batasan itu. Allah 
menyembunyikan ilmu tentang takdir 
dari alam, sehingga takdir tidak diketahui 
nabi yang diutus maupun malaikat yang 
didekatkan kepada-Nya. " Maka barangsiapa 
memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa," yaitu memberikan ketaatan 
dan menjaga diri dari kemaksiatan, “Dan 
membenarkan (adanya pahala) yang 
terbaik (surga)," yaitu membenarkan kata- 
kata baik yang menuntun pada kebenaran, 
seperti kalimat tauhid, “Maka akan 
Kami mudahkan baginya jalan menuju 
kemudahan (kebahagiaan)," yaitu Kami 
akan mempermudah baginya menuju 
sesuatu yang mengarah pada kemudahan 
dan kenyamanan, seperti masuk surga. “ Dan 
adapun orangyangkikir," terhadap apa yang 
diperintahkan kepadanya, “Dan merasa 
dirinyacukup (tidakperlupertolonganAllah )," 
merasa cukup dengan syahwat-syahwat 
dunia dan meninggalkan kenikmatan akhirat, 
"Maka akan Kami mudahkan baginya jalan 
menuju kesukaran (kesengsaraan),” Kami 
akan memudahkannya pada sesuatu yang 
mengharuskan kesulitan dan kesukaran, 
seperti masuk neraka. 


Hadits ini dalil ahlussunnah bahwa 
kebahagiaan dan kesengsaraan sudah 
ditentukan takdir Allah sejak dulu kala. 
Sebagian menyatakan, Allah memerintahkan 
beramal, sehingga kita wajib bekerja, 
adanya takdir tidak diberitahukan dengan 
maksud untuk menegakkan hujah, dan Allah 
memberlakukan segala amalan sebagai 
bukti kehendak-Nya yang telah terdahulu. 
Oleh karenanya, siapa menyimpang dari 
ketentuan ini, ia tersesat karena takdir adalah 
rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui 
takdir selain-Nya. 


HADITS KE-1698 


: S* = JÜ 

:$j&\ ji? # äL\ jit u; 

: jö ÕjW» jU : ja & 


Imran bin Hushain menuturkan, "Ada seorang 
lelaki bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
penghuni surga dan penghuni neraka telah 
diketahui?' 'Ya,' jawab Nabi Orang tädi 
bertanya lagi, 'Lantas untuk apa orang 
beramal?' Nabi menjawab, 'Setiap orang 
beramal sesuai apa yang telah diciptakan 
baginya—-atau—untuk mencapai apa yang 
dimudahkan baginya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Oadar" (82), Bab: Pena 
telah kering menulis ilmu Allah (2)) 

.—.Penjelasan ..- 

jVUi jii Jr^ul: Maksud pertanyaan 

di sini adalah pengetahuan para malaikat 


1091 






atau siapa yang diberitahu Allah. adapun 
pengetahuan manusia yang beramal atau 
saksinya (malaikat), hanya diketahui melalui 
amal perbuatan yang dilakukan. Maknanya; 
bisakah penghuni surga dan penghuni neraka 
diketahui sesuai qadha dan qadar Allah. 

ojjufUü» : Untuk apa orang-orang 

beramal jika semuanya sudah ditakdirkan, 
sehingga siapapun tidak perlu beramal, 
karena semuanya akan terjadi sesuai takdir. 

ä UJ jt <1 jU. uj j : Isyarat bahwa 
nasib tidak diketahui mukallaf. Untuk itu, 
setiap mukallaf harus melakukan perintah, 
karena pelaksanaan perintah umumnya 
menjadi pertanda nasibnya, meski ada 
sebagian yang mungkin ditutup dengan 
amalan lain. Namun demikian ia tetap 
tidak mengetahui hai itu. Oleh karenanya, 
ia harus mencurahkan segenap tenaga dan 
upaya untuk menjalankan ketaatan, bukan 
berpangku tangan mengandalkan nasib, 
sehingga ia dicela karena meninggalkan 
perintah dan patutmendapathukuman. Bukti 
kebenarannya disebutkan dalam kitab Allah 
< ess, "Maka Dia mengilhamkan kepadanya 
( jalan) kejahatan dan ketakwaannya." (Asy- 
Syams: 8). 


HADITS KE-1699 

J jUl) ^ j «j — 

5 i u- A ' * “T" A, ? - i,, '.•»* Sf > • - 

Oi *J^ (Jujj A Jlfr 4jjl (|}l ^4JS> 

JaI J*a J?jll 

jAl 515 ^ JÄI & jij 

( m i Jjjü oL YV olf^l olsT on : j 4>^>l) 


Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan 
bahwa Rasulullah jg bersabda, "Sesungguh- 
nya adakalanya seseorang mengerjakan 
amalan ahli surga berdasarkan yang tampak 
oleh manusia, padahal ia termasuk golongan 
ahli neraka. Dan adakalanya seseorang 
mengerjakan amalan ahli neraka berdasarkan 
yang tampak oleh manusia, padahal ia 
termasuk golongan ahli surga." 

(HR. Bukhari, Kitab: Vihad’ (56), Bab: 
Larangan mengucapkan dia syahid (77)) 

-Penjelasan- 

jjCS Uli : Yaitu yang terlihat di mata orang- 
orang. 


PERDEBATAN ADAM 
DENGAN MUSA sm 

HADITS KE-1700 

aJlC- <Ull qS- (õ-W** 

i ** * • ) } I ^ ^ ^ ) -*7 * * * i i “ ^ 

u AJ JU3 : u^ 

<0 J il ilil <U£vl > - <UjjI eol j»Sl 

OÜ äi aüLil tf :f ST 

gäg 5» # jp äi jS^f j? gyisf ^ 

uju 

Jifr .) f jrlA i_Aj " ijJüJI i-A^f AT: j tjjliiJI 

(«Uil 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
$5j bersabda, "Suatu ketika, Adam dan Musa 
saling berdebat. Musa berkata, 'Hai Adam, 
engkau adalah bapak kami. Engkau telah 
menelantarkan kami dan mengeluarkan kami 
dari surga.' Adam menjawab, 'Hai Musa, 
Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya 


1092 







dan Allah telah memberi catatan-catatan 
untukmu dengan tangan-Nya. Apakah kamu 
mencelaku dengan suatu hai yang telah 
Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum 
Dia menciptakanku?' Adam akhirnya bisa 
mengalahkan debat dengan Musa (diulang 
tiga kali))" 2 

(HR. Bukhari, Kitab:" Qadat " (82), Bab: Adam 
dan MusabedebatdisisiAllah (tl)) 

--Penjelasan--- 

fiT : Adam dan Musa saling 
berargumen dan berdiskusi. 

\£lL : Yaitu engkau membuat kami rugi. 
Maknanya; kau menyebabkan kami rugi dan 
tersesat karena kesalahan yang mengeluarkan 
kami dari surga, setelah itu kami beresiko 
disesatkan setan. 

: Kau menjadi sebab kami diusir. 

ÜüLil: Yaitu Allah menjadikanmu manusia 
murni dan jemih, jauh dari apapun yang 
tidak patut bagimu, atau mengkhususkan 
dan mendahulukanmu dengan hai itu. 

oSlžsu : Ini mengisyaratkan firman Allah ss , 
u Dan Allah berbicara kepada Musa dengan 
langsung." (An-Nisä': 164). 

.*j dü M-j : Maksudnya lauh-lauh Taurat. 

iil öf jlS : Yaitu dalam rentang 

waktuantara firman Allah Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi. H (Al-Baqarah: 30) Hingga ruh 
ditiupkan kepada Adam. Atau batas waktu 
antara ketika Adam masih berupa tanah 
hingga ruh ditiupkan kepadanya. 

(■ : Adam mengalahkan Musa dengan 

hujah, karena apa yang dilakukan Adam 
bukan karena usahanya sendiri dan ia juga 
tidak berkuasa penuh untuk meninggalkan 
perbuatan tersebut, tapi sudah ditakdirkan 


2 Pendapat yang paling raj ih menyatakan bahwa Adam dan 

Musa bertemu di alam Barzakh. Setelah Musa meninggal, 
ruh keduanya bertemu di langit. 


Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
perkataan Adam; engkau wahai Musa, tahu 
bahwa (kesalahan) ini sudah dicatat untukku 
sebelum aku diciptakan, sehingga (kesalahan) 
ini pasti terjadi. Andai aku dan seluruh 
makhluk berupaya untuk menangkal takdir 
meski seberat biji sawi pun, tetap tidak bisa. 
Lantas kenapa kau mencelaku karena hai itu? 
Di samping itu, celaan atas dosa didasarkan 
pada ketentuan syariat, bukan berdasarkan 
akal. Karena Allah telah menerima tobat 
Adam dan mengampuninya, berarti celaan 
sudah hilang darinya. Maka siapa yang 
mencela Adam ia kalah berdasarkan syariat. 
Jika dikatakan; misalkan ada orang durhaka 
di antara kita berkata, “Kemaksiatan ini sudah 
ditakdirkan Allah,” celaan dan hukuman 
tidak gugur dari si pelaku kemaksiatan, 
meski ia berkata benar. Jawab; si pelaku 
kemaksiatan tersebut masih berada di negeri 
taklif (dunia), hukum-hukum para mukallaf 
tetap berlaku baginya, seperti sanksi, celaan, 
hinaan, dan lain sebagainya. Hukuman dan 
celaan menjadi pelajaran baginya dan juga 
orang lain agar tidak melakukan kemaksiatan 
yang sama. Si pelaku tetap harus dilarang 
berlaku maksiat dan dosa selama belum mati. 
Adapun Adam, ia sudah mati dan tidak lagi 
berada di negeri taklif (dunia) dan tidak lagi 
memerlukan larangan, sehingga kata-kata 
si pelaku maksiat di atas tidak ada gunanya, 
bahkan menyakiti dan memalukan. Wallahu 
a’lam. Menurut pendapat paling rajih, Adam 
dan Musa bertemu di alam Barzakh setelah 
Musa meninggal dunia. Ruh keduanya 
bertemu di langit. Demikian pendapat yang 
dipastikan Ibnu Abdilbarr dan Al-Qabasi. 


1093 






TELAH DITETAPKAN BAGI ANAK 
ADAM BAGIANNYA DARI ZINA DAN 
LAINNYA 


HADITS KE-1701 

g* Äi & g}\ ^ -J\ ^ -\V.\ 

\jjJ 1 ili> yš\ Jj| Jp 4jill 5| :jjuj 

5 LJ 31 ÜjJ <^iJI ^*JI Üji V »t2U3 3jSl 

i' -> * 5-S > *.5,,, i, »-?, 

(ju-Äj <£** 0 **^% <j i?^ 

«?< >, -i.r 

4jJl£buj i£Ui 

Õ_J^ <—>tj W «—>tS” V% <_£jlšxJI Ajfjä-^ 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa Nabi 
M be-subda, "Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan pada setiap anak cucu Adam 
bagiannya dari perbuatan zina yang pasti 
terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka, 
zinanya mata adalah melihat. Sedangkan 
zinanya lisan adalah ucapan. Zinanya nafsu 
adalah keinginan dan berangan-angan. Dan 
kemaluanlah sebagai pembenar semuanya 
atau tidak." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Perizinarf' (79), Bab: Zina 
anggota badan selain kemaluan (12)) 

.-.Penjelasan- 

3t2- S: Tiada upaya baginya untuk melepaskan 
diri dari takdir yang telah ditentukan, dan 
takdir pasti berlaku padanya. 

: Dengan membuat salah satu ta', aslinya 
. Imam An-Nawawi menjelaskan, makna 
hadits; anak Adam ditakdirkan melakukan 
sebagian dari perzinaan. Sebagian di antara 
mereka ada yang melakukan zina secara 
hakiki dengan memasukkan kemaluan lelaki 
ke dalam kemaluan wanita secara haram, 
ada juga yang melakukan zina secara majaz 
dengan melihat sesuatu yang haram dilihat, 


mendengarkan perzinaan, menyentuh 
dengan tangan atau mencium wanita yang 
bukan mahram, berjalan menuju perzinaan, 
atau memandang, menyentuh, dan berbicara 
dengan wanita asing, atau memikirkan 
dengan hati. Ini semua adalah bagian dari zina 
secara majaz. Kemaluan yang membenarkan 
atau mendustakan semua itu. Makna hadits; 
zina kadang dibuktikan dengan kemaluan 
dan kadang pula tidak dibuktikan dengan 
kemaluan, misalkan tidak memasukkan 
kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita 
meski hampir saja hai itu terjadi. Wallahu 
a'lam. 


TIAP BAYI DILAHIRKAN DALAM 
KEADAAN FITRAH 

HADITS KE-1702 

Zg)\ jll lift ÄI -w*f 

ü j? j? agts 

»«*•• /| i \ ^ d-* || > , of* 

4■»4 *i«4. ' 

m* Äi \\yjk $ j $ p tsfeif. 5 , 

Pr H JitSH £1 ÄI 8IjJÖ) 

(fö\ 5J5JI Oüi (Äi 

, pJL*I li) u>L A* St (>p!) 

(<-Lt J-üj Ja oLi 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
žg bersabda, "Tidak ada seorang anak pun 
yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam 
keadaan fitrah 3 . Maka, kemudian kedua 


3 Pära ulama sepakat bahwa ta'wil fitrah adalah agama 
Islam. 


1094 






orang tuanyalah yang akan menjadikan 
anak itu seorang Yahudi, Nasrani, atau 
Majusi sebagaimana binatang ternak 
yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 
padanya?" Kemudian Abu Hurairah ae 
berkata (mengutip firman Allah dalam surat 
Ar-Ruum ayat 30), "Sebagai fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. 
(Itulah) agama yang lurus." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Apabila anak kecil masuk Islam kemudian 
mati apaka dia dishalati (80)) 

-Penjelasan- 

3 ^4Jl J& : Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath; menurut pendapat paling 
masyhur, maksud fitrah adalah Islam. Ibnu 
Abdilbarr menyatakan; inilah makna yang 
dikenal menurut para salaf. Ahlul ilmi di 
bidang tafsir sepakat bahwa yang dimaksud 
firman Allah , “(Tetaplah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu," (Ar-Rüm: 30) yaitu Islam. 

l\jfo : Yaitu bayi yang dilahirkan. Fa' di sini 
untuk ta'qib atau sababiyah, atau balasan 
syarat yang diperkirakan. Maksudnya, siapa 
yang berubah dari fitrahnya, perubahan 
ini disebabkan oleh kedua orang tuanya, 
mungkin karena pendidikan atau anjuran 
yang diberikan kedua orang tua padanya. 
Karena anak mengikuti agama kedua orang 
tua, konsekwensinya hukum anak mengikuti 
hukum kedua orang tua. 

: kedua orang tua menjadikan anaknya 
orang Yahudi. 

jt : Kedua orang tua menjadikan 
anaknya orang Nasrani. 

j' : Kedua orang tua menjadikan 
anaknya orang Majusi. 


KL0 £& : Para ahli bahasa menjelaskan, 
natijat an-naqah (unta melahirkan) 
mengikuti pola kata yang tidak disebut fa’il- 
nya. 

£&: Melahirkan. 

: Hewan yang selumh bagian 
tubuhnya normal. 

Üjii Ja : Dari ihsas, maksudnya mengetahui 
sesuatu. 

; fe ii: Potongan telinga atau b agian tubuh lain. 
Maksudnya hewan tersebut melahirkan anak 
tanpa satu pun bagian tubuh yang tiada ada, 
tapi induk-nyalah yang memotong bagian 
tubuh tertentu dari anak hewan tersebut 
setelah itu. "(Tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu, n (Ar-Rüm: 30), yaitu Allah menciptakan 
manusia dalam kondisi menerima tauhid dan 
agama Islam karena tauhid dan Islam sesuai 
tuntutan akal dan nalar yang benar. Bahkan, 
andai mereka dibiarkan sesuai watak, tentu 
mereka tidak memilih agama lain selain 
Islam. 

M S : Tidak ada perubahan pada 

agama Allah. 

dilS: Kata petunjuk untuk agama yang manusia 
diperintahkan untuk menghadapkan wajah 
kepadanya dalam firman-Nya, “Maka 
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama Allah." (Ar-Rüm: 30) Atau fitrah jika 
diartikan sebagai agama. 

^IJt ^5)1: Agama lurus yang tidak bengkok. 


HADITS KE-1703 
1-sT itil 


• J f J • 


:jjij m c&j Oooa- -\v*r 

* ■*«* 

Jr*' 

\yŠ Uj pS>\ 4A)l :JUl 


1095 






^ Jj U uL VT ukf W :J <>-^»-l) 

(üsC"^ 

Abu Hurairah m mengisahkan bahwa Nabi 
M pemah ditanya tentang keturunan orang 
musyrik (yang meninggal dunia)) Beliau 
bersabda, "Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "JenazaH' (23), Bab: 
Tentang anak-anak orang musyrik (93)) 

--- - • Penjelasan.—. 

ijtjS: Jamak b#> yaitu anak-anak yang belum 
baligh. Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka keijakan. Al-Qasthalani menjelaskan, 
sabda, "Allah lebih mengetahui apa yang 
mereka kerjakan,” menjadi hujah orang 
yang mengatakan bahwa anak-anak orang 
musyrik yang meninggal dunia, berada 
dalam kehendak Allah. Demikian dinukil 
dari Ibnu Mubarak dan Ishaq, dan dinukil 
Al-Baihaqi dalam Al-1'tiqäd dari Asy-Syafi’i. 
Ibnu Abdilbarr menyatakan, itulah keharusan 
perbuatan raja atau penguasa. Tidak ada 
pendapat tertentu yang diriwayatkan dari 
Asy-Syafi’i terkait persoalan ini, hanya 
saja para pengikut Asy-Syafi’i menyatakan 
bahwa anak-anak kaum muslim in berada 
di surga, sementara anak-anak orang kafir 
secara khusus berada dalam kehendak 
Allah. Hujahnya adalah hadits, "Allah lebih 
mengetahui apa yang mereka keijakan.” 


Ibnu Abbas m berkata, "Ketika Rasulullah m 
ditanya tentang anak-anak orang musyrikin 
(yang meninggal dunia), beliau bersabda, 
"Allah ketika menciptakan mereka, lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "lenazah" (23), Bab: 
Tentang anak-anak orang musyrik (93)) 


HADITS KE-1704 


JjjI -W«l 

:jlS 

uUll 


1096 






BAB 49 
ILMU 


LARANGAN MENGIKUTI AYAT 
MUTASYABIH DAN HATI-HATI 
TERHADAP ORANG YANG 
MENGIKUTINYA, DAN LARANGAN 
BERTENTANGAN TENTANG 
AL-QUR'AN 


HAD1TS KE-1705 

tl» ii. 


^3 :cJll tlAJJI Äj&lt —W*ö 

o> jjuj A^Jut Aili 4jd! J>3 

oL5c£ oGT aju (iLlfr JJ3! ^ jJl >) 

ci && 1^3 ol^llli >13 olH^jl ^1 > 

AiXAJl ;U^I AJU Ajuti U JjAuJLd £p 

:cJil (uü^i jJjf) 4jä ji (j^ts ;Ui5 
cjf; üü : f] uj *3* äi ji jn jd 


>u JjjjJl (ibJjü aju AAlio U 1 


• ^ # • |“* ^.1 

AJJl 

^ <jT \jyi v juxll <*^>0 

(o\.«^,-A Ci\jT 41^ 


Aisyah & berkata, "Rasulullah ^ membaca 
ayat, 'Dialah yang menurunkan Al-Kitab 
(AI-QuKan) kepada kamu. Di antara (isi) 
nya ada ayat-ayat yang mühkamat. Itulah 


pokok-pokok isi AI-QuKan dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang- 
orang yang dalam hatinya condong kepada 
kesesatan maka mereka mengikuti sebagian 
ayat-ayat yang mutasyabihat darinya 
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari- 
cari takwilnya, padahal hanya Allah yang 
mengetahui takwilnya. Dan orang-orang yang 
mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman 
kepada AI-QuKan seluruhnya dari Rabb 
kami. Dan tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki 
akal pikiran."' (Ali Imran: 7)) 

Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah $SŠ 
bersabda, 'Apabila kalian melihat orang- 
orang yang mengikuti sebagian ayat- 
ayat yang mutasyabihat maka mereka itu 
adalah orang-orang yang disebutkan oleh 
Allah. Maka, waspadalah kalian terhadap 
mereka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsit" (65), Surat: Ali 
Imran (3) Bab: Di antaranya terdapat ayat- 
ayat yang mühkamat (1)) 

-penjelasan- 

i>u££ otil: Yang di dalamnya ada penjelasan, 
halal dan haram. 

fl ja : Az-Zamakhsyari menjelaskan, 
artinya induk kitab, dimana ayat-ayat 
mutasyabihat dirujukkan padanya. Ath- 
Thaibi menjelaskan, orang Arab menyebut 


1097 





apapun yang menyeluruh yang menjadi 
rujukan sebagai umm (induk). 

jifj : Abu Baqa' menjelaskan, pada 
dasarnya, kata mutasyabihah berlaku 
untuk dua hai, ketika ada sejumlah hai 
yang menyerupai saling menyatu, masing- 
masing mirip dengan yang lain, sehingga laik 
disebut mutasyahibah. Maksudnya bukan 
ayat semata yang mutasyahibah. Intinya, 
keabsahan sifat pada jamak tidak disyaratkan 
agar seluruh sifat terdapat pada obyek-obyek 
yang disifati, meski menurut asalnya harus 
seperti itu. 

^3 : Ar-Raghib menjelaskan, zaigh artinya 
menyimpang dari garis lurus ke sai ah 
satu dari dua sisi, seperti kata 0^13 

xf artinya matahari condong dari 
tengah-tengah langit, 4 ^'j artinya 

pandangan dan hati menyimpang. " Mereka 
mengikuti yang mutasyabihat, " yaitu mereka 
berpegangan pada yang mutasyahibat, laiu 
mereka menebar keraguan kepada orang- 
orang mukmin dengan hai itu, mereka 
menjadikan hai itu sebagai petunjuk untuk 
menggiring orang-orang mukmin pada 
bid’ah yang menyimpang dari kebenaran, 

‘Untuk mencari-cari fitnah," yaitu untuk 
memfitnah manusia dalam agama, 
mencampur-adukkan agama mereka, dan 
untuk merusak hubungan di antara sesama 
mereka, “Dan untuk mencari-cari takwilnya,” 
yaitu demi mencari-cari takwil menurut apa 
yang mereka inginkan dan selaras dengan 
faham mereka yang rusak. “Padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya kecuali 
Allah," takwil bisa diartikan sebagai tafsir, 
seperti kata-kata, "Takwil kata ini begini 
dan begitu,” maksudnya tafsirnya begini 
dan begitu. Bisa juga bermakna akibat suatu 
hai, berasal dari kata JT maksudnya 

suatu hai menjadi ini dan itu. Rangkaian kata 
ini adalah rangkaian hai (petunjuk keadaan), 
artinya mereka mengikuti yang mutasyabihat 


demi mencari takwilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya selain 
Allah. “ Dan orang-orang yang ilmunya 
mendalam," Ar-Raghib menjelaskan, ilmu 
yang mendalam adalah ilmu nyata yang 
tidak terkena syubhat. Dengan demikian, 
orang-orang yang mendalam ilmunya adalah 
mereka yang disebut Allah dalam firman- 
Nya, “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul- 
Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.” 
(Al-Hujurät: 15) Juga firman-Nya, “Tetapi 
orang-orang yang mendalam ilmunya di 
antara mereka dan orang-orang mukmin, 
mereka beriman kepada apa yang telah 
diturunkan kepadamu (Al-Qur'an).” (An- 
Nisä': 162) Imam Asy-Syaukani menjelaskan 
dalam Fathul Qadir, “Dan orang-orang yang 
ilmunya,” apakah kata-kata ini terputus 
ataukah terhubung dengan kata-kata 
sebelumnya, sehingga wawu di sini adalah 
wawu jamak? Menurut pendapat sebagian 
besar ulama, kata-kata ini terputus dengan 
kata-kata sebelumnya, dan kata-kata ayat ini 
sudah sempuma pada firman-Nya, "Kecuali 
Allah." Demikian pendapat Ibnu Ümar, Ibnu 
Abbas, Aisyah, Urwah bin Zubair, Ümar 
bin Abdul Aziz, Abu Sya’tsa\ Abu Nuhaik, 
dan lainnya. Ini adalah pendapat Kasa'i, 
Farra', Akhfasy, dan Abu Ubadi. Pendapat 
ini diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari 
dari Malik, dan ia pilih pendapat ini. Al- 
Khaththabi meriwayatkan pendapat ini dari 
Ibnu Mas’ud dan Ubai bin Ka’ab. "Semuanya 
dari sisi Tuhan kärni," di dalam kata-kata ini 
ada kata ganti yang diperkirakan, merujuk 
pada mühkam dan mutasyahib, yaitu 
merujuk pada semuanya. Atau yang dibuang 
bukan kata ganti, maksudnya masing-masing 
dari keduanya, “Orang yang berakal," yaitu 
akal yang mumi. Mereka adalah orang- 
orang yang mendalam ilmunya, berhenti 
pada mana yang mutayabih, mengetahui 


1098 



mana yang mühkam, mengamalkan apa 
yang ditunjukkan Allah dalam ayat ini. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
mengingatkan agar tidak bergaul dengan 
orang-orang sesat dan ahli bid’ah, dan 
siapapun yang meniti berbagai persoalan 
untuk menebar fitnah. Adapun orang yang 
menanyakan hal-hal mutasyabihat karena 
memang tidak tahu dan menanyakan secara 
lembut, hukumnya tidak apa-apa dan 
pertanyaannya wajib dijawab. 


HADITS KE-1706 


•T - ii, <• * .Su "J. - > * * - 

4AJl j\5 UJli>- 

J* 


(ÜsJjÜ Qs. cJJÜI U \ji$\ rjjuj 

TV JlUai v.bS' Vt :j £,UJI 

(pfea)_yli A-lc cJi&l La 


•T - . -rT-J 


Jundub bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Bacalah Al-Qur'an agar 
hati kalian terikat atasnya. Namun, jika kalian 
berselisih maka beranjaklah darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qur'an" 
(66), Bab: Bacalah Al-Qur'an maka akan 
menyatukan hati-hati kalian (37)) 

-Penjelasan- 

õi&i u : Sesuatu yang menyatu atau 
berkumpul. 

tSV»: Berselisih faham dalam memahami 
makna-maknanya. 

£& : Bubarlah kalian agar perbedaan 

faham kalian tidak terus terjadi hingga 
memicu keburukan. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, perbedaan pendapat dalam Al- 
Qur’an yang diperintahkan untuk diakhiri, 
oleh ulama diartikan sebagai perbedaan 


pendapat yang tidak diperbolehkan, atau 
memicu hal-hal yang tidak diperbolehkan, 
seperti perbedaan pendapat terkait Al- 
Qur’an itu sendiri atau maknanya. Adapun 
perbedaan pendapat terkait penarikan 
kesimpulan cabang-cabang agama dari Al- 
Qur’an, berdiskusi dengan ahlul ilmi terkait 
makna Al-Qur'an untuk mendapatkan 
faedah, menampakkan kebenaran, dan 
perbedaan pendapat terkait hai tersebut, ini 
semua tidak dilarang, bahkan diperintahkan,. 
Kaum muslimin menyepakati hai ini sejak era 
sahabat hingga saat ini. Wallahu a‘lam. 


PENENTANG YANG KERAS DAN 
KERAS KEPALA 


HADITS KE-1707 


A-jifr 4JJI ^ Cojls» -W*Y 

m 5> * 

jLail $i\ .il jl jU-jll õ\ 

jAj 4Ml Jji t® >tS” IT :j (Jljlj-dl 

(fLoä -1 -dl 


Aisyah ® meriwayatkan dari Nabi jS; yang 
bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling 
dimurkai Allah adalah penentang yang paling 
keras." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Firman Allah Ta‘ala: "Padahal ia 
adalah penantang yang paling keras" (15)) 

-Penjelasan- 

JU-jll Jajd : Lam pada kata untuk ‘ahd 
(sesuatu yang sudah diketahui). 

j$i : Sangat membantah, diambilkan dari 
kata gjjljll artinya dua sisi lembah, 
karena ketika seseorang dikalahkan dengan 
suatu hujah, ia beralih ke sisi hujah lain. Ji 


1099 









adalah fi’il tafdhi dari kata Silt artinya sangat 
membantah. 

, r d-\ : Orang yang gemar dan lihai dalam 
berban tahan. Yangtercela adalah membantah 
berasas kebatilan untuk menolak kebenaran 
atau memperkuat kebatilan. 


MENGIKUTIJEJAK YAHUDI DAN 
NASRANI 


HADITS KE-1708 

_ W‘A 

JjjuaS) :Jll tjJuiy 4JJ1 

lüjij 154 <( ££ä 

3^)1 4JJI Jj-jJ \j :VaJl9 jilb j +ZxJ i 

Jj* *—Aj M ulsS" M 

(j»ž=»Li üK" ^ O'-* (j * ; j~ -l jJL-> 4-lfr <dll 


Abu ScTid Al-Khudri g®? meriwayatkan bahwa 
Nabi jg bersabda, "Sungguh, engkau akan 
mengikuti tradisi orang-orang sebelum 
kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi 
sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk 
liang biawak, niscaya kalian mengikuti 
mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, 
Yahudi dan Nasranikah?" Nabi menjawab, 
"Siapa lagi kalau bukan mereka?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Penjagaarf' (96), Bab: 
Sabda Nabi $§: "Sungguh kalian akan 
mengikuti sunnah-sunnah orang-orang 
sebelum kalian" (14)) 


--Penjelasan- 

&L : Cara. 

tjö : Lubang biawak. Biawak adalah 
hewan darat familiar mirip kadal. Lubang 
biawak disebut secara khusus karena tempat 
ini sempit. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maksud sejengkal, sehasta, dan lubang 
biawak adalah perumpamaan keselarasan 
mereka dalam kemaksiatan dan pelanggaran, 
bukan dalam kekafiran. Kata-kata Nabi lg ini 
mengandung mukjizat nyata. 


TERCABUTNYA ILMU DAN 
MARAKNYA KEBODOHAN 
DAN FITNAH Dl AKHIR ZAMAN 


HADITS KE-1709 
!•■*- 
t - - 


* > . 


<U)1 4JJ1 JJ—jj JlS :J\j -W*^ 

«fLh ££ 5? iilfjl ±\}i\ & äi :jüuj 

‘jii' 

(JuJI £>J i_jL IjJäJI ub^ r :j 


Anas bin Malik meriwayatkan, telah bersabda 
Rasul "Sesungguhnya di antara tanda- 
tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan 
merebaknya kebodohan dan diminumnya 
khamer serta praktik perzinaan secara 
terang-terangan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Ilmu 
diangkat dan tampaknya kebodohan (21)) 


..-.Penjelasan. 

}£lDl : Tanda-tanda kiamat, bentuk 

tunggalnya syarath. 

jÜuJI : Dengan meninggalnya orang- 

orang yang berilmu, bukannya ilmu 
dihilangkan dari dada mereka. 


HOO 









i iS&j’. Berasal dari kata tsubut, kebalikan 
dari nafi. 

CSriij: Banyak diminum. 

: Zina menyebar. 


HADITS KE-1710 


AJLfr ÜJl ^9 J\l (^jJa ~\VV 

C|dlAjl 4^3 ä3^j cUbl 4^uJl 

'•'ii 1-r"r «i *> i 1"*: 


£$!} ^ P=43 w* 11 ^ <bvj 

(juJl vjU # : jJjJl i_AsS” *if ij 


Abu Musa menuturkan, Nabi ^ bersabda, 
"Menjelang kiamat terjadi, ada hari-hari 
yang ketika ilmu diangkat, kebodohan 
merajalela, dan banyak al-haraj. Al-haraj 
adalah pembunuhan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

..Penjelasan..- 

s£liJt lw 6l : Sebelum kiamat terjadi, 

3 " j 

yaitu ketika kiamat sudah dekat. UtSl untuk 
mempersedikit. 

jlUl : Ilmu diangkat melalui kematian 
para ulama. 

4>vj : Munculnya hal-hal yang 
mengharuskan untuk meninggalkan 
kesibukan mempelajari dan menyebarkan 
ilmu. 

: Menurut bahasa artinya percampuran. 
Pendapat lain menyatakan, haraja an¬ 
nas artinya orang-orang berkumpul dan 
berselisih, haraja al-qawmu fil hadits artinya 
suatu kaum banyak berbicara dan kata- 
kata mereka tidak karuan. Salah orang yang 


mengartikan haraj sebagai pembunuhan 
karena mengacu pada bahasa Habasyah, 
dimana mereka ini termasuk bagian dari 
perawi yang meriwayatkan hadits ini, karena 
kata haraj adalah asli bahasa Arab. Kata 
haraj hanya digunakan dalam bahasa Arab 
dengan makna pembunuhan secara majaz, 
karena percampuran banyak orang disertai 
perselisihan memicu banyak pembunuhan. 
Banyak sekali hal-hal yang disebut dengan 
akibatnya. Kata haraj diartikan sebagai 
pembunuhan adalah kata hakiki Habasyah 
(bukan majaz). Adanya orang Arab 
menggunakan kata haraj tidak menghalangi 
kata ini sebagai bahasa Habasyah, meski 
umumnya kata ini digunakan untuk 
percampuran dan perselisihan. Demikian 
dinukil dari Al-Fath. 


HADITS KE-1711 

ii Ün T - - ?v " " 


4il -\y\\ 

Jjbj <jü3t J&j oujii : j\S r^Lj 


* ~ . <» * . 


Ifö c :ipv5 «6uii j i&j 

jüji t j&l: j\S $ 4i\ 

(^juÜI »->Ij 9 *»^i-l) 


Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi jg, 
beliau bersabda (tentang tanda-tanda 
kiamat), "Zaman terasa ringkas, amal 
saleh berkurang, kebakhilan 1 merajalela, 
fitnah (maksiat) dinyatakan secara terang- 
terangan, dan banyak al-haraj." Para 


1 Asy-Syuh ialah, sifat bakhil dalam menunaikan hak, serta 
tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Artinya, 
di hati manusia dicampakkan sifat-sifat sesuai kondisi 
mereka. Orang alim bakhil dalam memberikan ilmu 
hingga tidak lagi mau mengajar dan memberi fatwa. 
Seorang pembuat karya bakhil dengan hasil karyanya 
hingga tidak mau menularkannya pada orang lain. Dan 
orang kaya bakhil dengan hartanya hingga banyak orang 
fakiryang binasa karena kekurangan harta. 


HOI 







shahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 
al-haraj itu?" Nabi menjawab, "Pembunuhan- 
pembunuhan " 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 

..Penjelasan- 

iUjJl vjUiS: Zaman semakin pendek, maksud 
pendek di sini adalah tidak berkah, karena 
satu hari misalnya hanya bisa dimanfaatkan 
seukuran manfaat yang bisa didapatkan 
dalam satu jam. 

Jlij' : Ada yang mengartikan 

berkurangnya amal nyata disebabkan karena 
berkurangnya agama. Sementara dari sisi 
maknawi, berkurangnya amal disebabkan 
karena adanya kekeliruan lantaran makanan 
tidak halal atau minimnya orang yang 
membantu untuk beramal. 

Jkj : Syuhhu artinya kikir untuk 
menunaikan kewajiban dan tamak untuk 
mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. 
Artinya, sifat kikir ditempatkan di hati 
banyak orang dengan latar belakang kondisi 
yang berbeda, hingga ahlul ilmi yang kikir 
dengan ilmunya, tidak mau mengajarkan dan 
memberi fatwa, pengrajin yang kikir dengan 
keahliannya sehingga tidak mengajarkan 
keahlian tersebut pada orang lain, orang kaya 
kikir dengan hartanya hingga orang miskin 
binasa. Yang dimaksud bukan sifat asli kikir, 
karena sifat ini tetap ada. Tapi yang dimaksud 
adalah sifat kikir mendominasi dan banyak 
menyebar. 

: Fitnah banyak terjadi. 
y> : Apakah itu. 


HAD1TS KE-1712 


:j*D fLj aIE &\ &> 4A11 cJu^ 

{jA 4Xj£ü jÜLxJI j fcju Sl jl 

fj \l\ t ^ j 

«gkU Hfe Cjij iOi, £> 

1jLjad tjjifr jjju l^jll 

(jJlkJI i_jL ri T*: j A»^i-I) 


Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah žg bersabda, 
'Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut 
ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, 
akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan 
cara mewafatkan para ulama hingga bila 
sudah tidak tersisa ulama maka manusia 
akan mengangkat pemimpin dari kalangan 
orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya 
mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat 
dan menyesatkan."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: 

Bagaimana ilmu dicabut (34)) 

-Penjelasan- 

jdjl jxX> S äi 6l: Dihapus dari dada. 

jaLL : Mencabut nyawa para ulama dan 
kematian para pembawa ilmu. 


1102 









BAB 50 

ZIKIR DAN ISTIGHFAR 


ANJURAN BERZIKIR KEPADA ALLAH 

HADITS KE-1713 

•r.s **+ ji . , „ ? * • * 

:Jls uUfr aü\ (sey»jij* 3I -w \r 

: jtfŠ ÄI sjäij ÄI &> (fi\ JV5 

eSf 'H ^ ^ ^ JÜA üf 

4 4^ õis ^ j JSjšl « 4 -Jj 4 4^1 
‘j*4? 515 f&tjp- f* 

* °scc t«* K . «J, ^i;; .u * •«:: 

COjA> «tel;* 51 OyAJ ol3 tel;* 4 JI COjX» 

JJ# ižsf «^ $ji oü £u; di 

«Uil Jji <-jU \® i_AsS' \V 

(«_ aj «(lil j SjJ^j 


Abu Hurairah ae meriwayatkan, Nabi 3g 
bersabda, "Aku berada dalam prasangka 
hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam 
dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri- 
Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, 
maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika ia 
mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, 
maka Aku mendekatkan diri kepadanya 
sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku 
sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya 
sedepa. Dan jika ia mendatangi-Ku dengan 


berjalan, maka Aku mendatanginya dengan 
berlari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya." (15)) 

-Penjelasan.. 

^c. d: Al-Hafizh menjelaskan dalam A/- 
Fath, Ibnu AbiHamzah menjelaskan, maksud 
51 » di sini adalah ilmu. Ini sama seperti firman- 
Nya, "Serta mereka mengetahui bahwa tidak 
ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja." (At-Taubah: 118) Al- 
Qurthubi menjelaskan dalam Al-Mufhim, ada 
yangmenyatakan, maksud dugaan hamba-Ku 
kepada-Ku adalah dugaan terkabulnya doa 
saat berdoa, dugaan diterimanya tobat saat 
bertobat, dugaan ampunan saat memohon 
ampunan, dugaan mendapat balasan saat 
melakukan ibadah lengkap dengan syarat- 
syaratnya, berpegangan pada kebenaran 
janji Allah. Al-Qurhtubi menyatakan, hadits 
qudsi ini diperkuat sabda Nabi jlgj dalam 
hadits lain, "Berdoalah kepada Allah (dalam 
kondisi) kalian yakin dikabulkan.” Untuk itu, 
siapapun sepatutnya bersungguh-sungguh 
menjalankan kewajiban dengan merasa 
yakin bahwa Allah akan menerima dan 
mengampuninya, karena Allah menjanjikan 
hai itu, dan Allah tidak menyalahi janji. 
Sementara jika ia menduga Allah tidak 
menerima amalnya atau berdoa tidak 


1103 





ada gunanya, ini namanya berputus asa 
dari rahmat All ah, dan ini termasuk dosa 
besar. Siapa meninggal dunia dengan tetap 
beranggapan seperti itu, ia diserahkan 
pada dugaannya, seperti disebutkan dalam 
sebagian jalur lain hadits yang sama, “Maka 
hendaklah hamba-Ku mengira kepada- 
Ku seperti yang ia kehendaki.” Orang yang 
mengira mendapat ampunan namun tetap 
melakukan dosa, ini mumi kebodohan dan 
terkecoh. 

iSj iii d : Yaitu dengan ilmu-Ku, sama 
seperti firman-Nya, “Janganlah kamu 
berdua khawatir, Sesungguhnya Aku beserta 
kamu berdua, Aku mendengar dan melihat " 
{Thähä: 46) Ibnu Abi Hamzah menjelaskan, 
maknanya; Aku bersamanya sesuai niatnya 
untuk mengingat-Ku. Kemungkinan zikir 
di sini adalah menyebut Allah dengan lisan 
saja, hati saja, atau dengan hati dan lisan, 
atau mengerjakan perintah dan menjauhi 
larangan. Demikian dinukil Al-Hafizh dalam 
Al-Fath. 

£-Ju õü: Ketika ia menyebut- 

Ku dengan memahasucikan-Ku secara 
sembunyi-sembunyi, Aku menyebutnya 
dengan pahala dan rahmat secara sembunyi- 
sembunyi. Ibnu Abi Hamzah menyatakan, 
kemungkinan kalam ini seperti firman Allah 
sss, “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." (Al- 
Baqarah: 152) Maknanya; ingatlah kepada- 
Ku dengan mengagungkan, niscaya Aku 
mengingat kalian dengan memberikan 
nikmat. Dan firman-Nya, “ Ingatlah, Hanya 
dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” (Ar-Ra’d: 28). 

ÕJ 3 : Maia' artinya kelompok. 

jUl • jji £ iijTS : Sebagian ahlul ilmi 
menyatakan, dapat disimpulkan bahwa zikir 
lirih lebih baik dari zikir keras. Perkiraan 
makna; jika ia menyebut-Ku dalam dirinya, 
Aku menyebutnya dengan pahala yang 


tidak Aku perlihatkan pada siapapun juga. 
Dan jika ia menyebut-Ku secara keras, Aku 
menyebutnya dengan pahala yang Aku 
perlihatkan di hadapan golongan tertinggi. 


6\ ÕJ5 fet» äi vjS ÕJJ 

ijjW 0l3 


Al-Hafizh menuturkan dalam Al-Fath ; Ibnu 
Baththal menjelaskan, Allah mensifati diri- 
Nya mendekatkan diri kepada hamba-Nya, 
mensifati hamba mendekatkan diri kepada- 
Nya, mensifati diri-Nya berjalan biasa dan 
beijalan cepat, ini semua kemungkinan 
sebagai hakikat ataupun majaz. jika diartikan 
secara hakiki, berjalan artinya menempuh 
jarak dan pendekatan materi. Ini mustahil bagi 
Allah. Karena tidak bisa diartikan secara hakiki, 
maka harus diartikan secara majaz, karena 
inilah yang familiar dalam kalam Arab. Oleh 
karenanya, mendekatkan diri kepada Allah 
sejauh sejengkal, sehasta, mendatangi Allah 
dengan berjalan käki, artinya mendekatkan 
diri dengan menjalankan ketaatan kepada- 
Nya, menjalankan kewajiban dan amalan- 
amalan nafilah. Dengan demikian, makna 
mendekamya Allah kepada seorang 
hamba, demikian halnya berjalan, dan 
menghampirinya adalah keteguhan si hamba 
dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya dan 
mendekatkan diri pada rahmat-Nya. Untuk 
itu, makna adalah pahala-Ku datang 

kepadanya dengan cepat 


NAMA-NAMA ALLAH DAN 
KEUTAMAAN ORANG YANG 
MENJAGANYA 


HADITS KE-1714 

? * • - 


ijLj 5' ÄI -WM 


äJuIõ ä 5i 


•T" ji 


1104 




IäUa>I £y> 5JU 5i*-*3J 

JlP 1 4* Äj i*5 c$>' S13 j 


jj* tffe L* i_jU A\ lin^JÜI ei (£jt»vJI 4>ji-f) 

(jk»-lj jJz üL« 4 I} i_A> TA :oljP-i)l <_>b$” A' :£j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah |g bersabda, "Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu. Barang siapa yang 
menghitungnya (menjaganya) maka dia 
akan masuk surga."' Dalam riwayat yang lain 
terdapat tambahan, “Dan Allah adalah ganjil, 
menyukai yangn ganjil pula." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Syarat-Syarat" (54), 
Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan 
(81), Kitab: "Doa" (80), Bab: Allah memiliki 
seratus nama kurang satu (68)) 


..Penjelasan.— 

Uil felsj iili & ül : Imam An-Nawawi 
menyampaikan, Imam Abu Qasim Al- 
Qusyairi menjelaskan, ini menunjukkan 
bahwa isim (nama) adalah musamma 
(sesuatu yang diberi nama), sebab jika nama 
isim bukan musamma, tentu nama-nama 
ini milik selain Allah, seperti disebut dalam 
firman Allah ass, " Hanya milik Allah nama- 
nama yangagung.” (Al-A'räf: 180). 

Al-Khattabi dan lainnya menyatakan, hadits 
ini menunjukkan bahwa nama Allah yang 
paling masyhur adalah Allah, karena nama- 
nama tersebut disandarkan kepada nama 
ini. Ulama sepakat bahwa hadits ini tidak 
membatasi nama-nama Allah, sehingga 
bukan bermakna Allah tidak memiliki 
nama-nama selain sembilanpuluh sembilan 


1 Al-Khatthabi berkata, 'Hadits ini menunjukkan bahwa 
nama-Nya yang paling masyhur adalah Allah. Karena 
nama-nama-Nya yang lain disandarkan kepadanya.' 

Para ulama bersepakat, 'Hadits ini tidak membatasi asma' 
Allah. Hadits ini tidak berarti bahwa Allah hanya memiliki 
Sembilan puluh Sembilan nama. Tapi, maksudnya ialah, 
barang siapa yang hafal Sembilan puluh Sembilan nama 
Allah ilu, ia bakal masuk surga.' 


nama ini. Yang dimaksud “Sembilanpuluh 
sembilan nama, siapa menghafalnya, ia 
masuk surga,” adalah pemberitahuan tentang 
masuk surga dengan menghafal nama-nama 
tersebut, bukan pemberitahuan membatasi 
nama-nama Allah. Untuk itu disebutkan 
dalam hadits lain, “Aku memohon kepada- 
Mu dengan setiap nama yang Engkau 
miliki, yang Engkau sebut untuk diri-Mu, 
atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, 
atau Engkau ajarkan kepada seseorang di 
antara makhluk-Mu, atau hanya Engkau saja 
yang mengetahuinya dalam ilmu gaib yang 
Engkau miliki.” Al-Qasthalani menjelaskan, 
mengingat pengetahuan tentang nama- 
nama dan sifat-sifat Allah bersifat tauqifi, 
semua itu hanya kita ketahui dari jalur wahyu 
dan Sunnah. Kita tidak punya hak untuk 
memperlakukan nama-nama dan sifat-sifat 
ini berdasarkan puncak ilmu dan akal yang 
tidak mendapat petunjuk. Kita dilarang 
untuk menyebut apapun terkait nama- 
nama dan sifat-sifat Allah tanpa adanya nash 
meski secara akal dan analogi dibolehkan. 
Kekeliruan terkait masalah ini bukan hai 
sepele, dan orang yang keliru dalam hai ini 
tidak bisa ditolelir. Mengurangi sedikit pun 
dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, 
seperti halnya menambahi, tidak diridai. 

liUii-t : Makna paling zhahir untuk kata 
ini adalah siapa menghafalnya, seperti 
disampaikan Al-Bukhari dan para ahli tahqiq 
lain. 

Witir artinya tunggal. Makna witir bagi 
Allah adalah Maha Esa, tiada sekutu dan 
tandingan bagi-Nya. 

j5jl 44 : Maknanya; melebihkan amalan- 
amalan dengan bilangan ganjil dan ketaatan 
yang banyak, sehingga Ia menjadikan 
shalat berjumlah lima waktu dalam sehari, 
bersuci dilakukan sebanyak tiga kali, thawaf 
dikerjakan sebanyak tujuh kali putaran, sa’i 
juga tujuh kali, demikian hanya melempar 


1105 





jumrah juga tujuh kali, hari-hari tasyriq 
sebanyak tiga hari, beristinja' sebanyak tiga 
kali, mengkafani juga demikian, lima wasaq 
untuk zakat, lima uqiyah untuk mata uang 
dan nishab unta, juga masih banyak lagi 
ketentuan lain yang berjumlah ganjil. 


BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM 
BERDOA 

HADITS KE-1715 

Jjijj jll: jü «il* Äi iilji -W\© 

«^iif& iil:jjuj ÄI & äi 

ÜA Jj ^JJi % öžldi 

* 

<ili *1..ü TN i r >hS' A* :j 

(J^Y 


Anas ass meriwayatkan, Rasuiullah gg 
bersabda, "Apabila salah seorang tengah 
berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh 
dajam berdoa dan janganlah mengatakan, 
'Ya Allah, jika Engkau kehendaki berilah aku 
sebab Allah sama sekali tidak ada yang 
bisa memaksa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Hendaknya serius dalam meminta, karena 
Allah tidak ada yang memaksa (21)) 


JJ S Üll: maksudnya orang yang perlu 
mensyaratkan kehendak pada sesuatu 
jika sesuatu yang diinginkan terwujud 
dengan paksaan, sehingga persoalannya 
menjadi ringan dan ia tahu bahwa tidak ada 
sesuatupun yang diperintahkan kepadanya 
selain atas kerelaannya. Namun Allah jauh 
dari ini semua, sehingga syarat bagi kehendak 
sama sekali tidak ada manfaatnya. 


HADITS KE-1716 

j, ji. . ,? » * * 

0' AÜi £$l 

M 

fžslifS :jvl «jj^j *1* äi äi 

c-ii 0^ (J, (“4^ 

*jli Äh.ü oU TN :CjoJ 1 A* : j 

(«l.jSL.Y 


Abu Hurairah ž® 6 meriwayatkan bahwa 
Rasuiullah bersabda, "Danganlah salah 
seorang dari kalian mengatakan, 'Ya Allah, 
ampunilah aku jika Engkau kehendaki dan 
rahmatilah aku jika Engkau berkehendak.' 
Akan tetapi, hendaklah ia bersungguh- 
sungguh dalam meminta, karena Allah sama 
sekali tidak ada yang memaksa." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Hendaknya serius dalam meminta, karena 
Allah tidak ada yang memaksa (21)) 


-Penjelasan- 

žlüjl : Imam An-Nawawi menuturkan, 
ulama menjelaskan, ölllJl jijfc artinya mencari 
suatu pennasalahan dengan teguh tanpa 
lemah, tanpa mensyaratkan kehendak pada 
sesuatu dan semacamnya. Pendapat lain 
menyatakan, maksudnya adalah berbaik 
sangka kepada Allah terkait ijabah doa. 


MAKRUH MENGHARAP KEMATIAN 
KARENA MUSIBAH YANG MENIMPA 


HADITS KE-1717 


Jtf : jtf «il* Üdi —\VW 




Iil O&Z S 4A)i 


•T- •>-. i - 


i, 


1106 









õ&M U j4Ll Jjilü <ojUJ 

C*jllj »Icj]\ oL r> :oljCjJ) otS" A* : j <£,UUI 

(sU-lj 


Anas m berkata, Rasulullah šg bersabda, 
"3anganlah salah seorang dari kalian 
berangan-angan untuk mati karena musibah 
yang menimpanya. Kalau memang hai itu 
harus, hendaknya ia mengatakan, "Ya Allah, 
hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik 
untukku dan matikanlah aku jika kematian itu 
baik bagiku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
meminta mati dan hidup (30)) 

.Penjelasan. 

i õi : sekelompok salaf mengartikannya 
sebagai mara bahaya dunia. Untuk itu, jika 
terdapat mara bahaya akhirat, misalkan 
dikhawatirkan agama seseorang terkena 
fitnah, membaca doa ini tidak terlarang. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
secara tegas melarang mengharap kematian 
karena tertimpa mara bahaya, seperti 
penyakit, kemiskinan, musuh, atau beban 
berat dunia lainnya. Adapun jika seseorang 
mengkhawatirkan mara bahaya pada agama 
atau terkena fitnah dalam agama, saat itu 
tidak dilarang untuk mengharap kematian, 
berdasarkan konteks hadits ini dan hadits- 
hadits serupa lainnya. Bagian kedua ini 
dilakukan banyak kalangan salaf kala mereka 
khawatir agama mereka terkena fitnah. 

: ini menunjukkan larangan mengharap 
kematian tidak diungkapkan dengan kata- 
kata yang disebut dalam hadits ini, karena 
mengharap kematian secara mutlak artinya 
menentang takdir yang telah ditentukan, 


sementara mengharap kematian dengan 
mengucapkan doa seperti disebutkan dalam 
hadits ini mengisyaratkan menyerahkan 
urusan kepada putusan Allah. 

oõIT tSj d) lj»»- oõlT L» : Kata lui-i 
diungkapkan dengan kata Õ3T l$J karena 
kehidupan sudah ada, sehingga perlu 
menyebut kata-kata yang mengharuskan 
menyebut ciri kehidupan, dan mengingat 
kematian belum terjadi, perlu menyebut kata 
syarat. Secara zhahir, rincian ini mencakup 
mara bahaya dunia dan agama. 


HADITS KE-1718 


tUL>> :J\l -\Y\A 

Aj Ojfr Jj 

OjlU aIcjI) oU 'f‘ obS" A* 

Qais berkata, "Aku datang untuk membesuk 
Khabbab. Ketika itu ia tengah diterapi 
dengan kay (menempelkan besi panas pada 
daerah yang sakit) hingga tujuh kali, laiu ia 
mengatakan, 'Kalaulah Rasulullah j® tidak 
melarang kami memohon kematian, niscaya 
aku akan memohonnya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
meminta mati dan hidup (30)) 

-Penjelasan- 

õ' : Doa menginginkan kematian 
lebih spesifik dari mengharap kematian. 
Setiap doa adalah harapan, namun tidak 
sebaliknya. 





1107 










MENCINTAI PERjUMPAAN DENGAN 
ALLAH MAKA ALLAH MENCINTAI 
PERJUMPAAN DENGANNYA 

HADITS KE-1719 


jX- ic^Uall sSCc- -WH 
ÄI 4^-' ‘ÄI 2ÜJ 4^-1 ^ : j\3 jJ4y ÄI 

splij a3üI lj (4JüI ;\I) #4" 

«< 1)1 *UJ vjL l\ :jliA\ «k^i-i) 

Aili 1^0-1 


Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari 
Nabi gjg yang bersabda, "Barang siapa 
mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah 
juga mencintai perjumpaan dengannya. 
Sebaliknya, barang siapa membenci 
perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan Hatt' (81), 
Bab: Barang siapa yang rindu ingin bertemu 
Allah, maka Allah juga rindu ingin bertemu 
dengannya (41)) 


-Penjelasan... 

Imam An-Nawawi menjelaskan, malena 
hadits; kebencian yang berlaku adalah ketika 
dalam kondisi sekarat dimana tobat atau 
amalan apapun tidak diterima. Saat itulah 
setiap manusia diberitahu nasibnya nanti 
dan apa yang telah disediakan untuknya. 
Sehingga orang bahagia menyukai kematian 
dan pertemuan dengan Allah agar mereka 
dipindahkan ke tempat yang telah disediakan 
untuk mereka, Allah pun suka bertemu 
dengannya, membesarkan pahala dan 
kemuliaan untuk mereka. Sebaliknya, orang 
sengsara membenci kematian karena mereka 
tahu buruknya tempat yang akan mereka tuju, 
sehingga Allah pun membenci pertemuan 
dengan mereka, maksudnya menjauhkan 


mereka dari rahmat dan kemuliaan-Nya, 
Allah tidak menginginkan hai itu untuk 
mereka. Inilah makna Allah membenci 
pertemuan dengan mereka. 


HADITS KE-1720 

j «*> 

& &\ ^Jl £ iJSy $ -w<- 

sp\Jü 4JÜl u>l «aXII p\jÜ ^1 :JlS «jJuijj 

siili 4Jül tjŠ' «4JJ1 pUJ OjŠ' 

AJfll *Uü »-»U l\ jJI A\ 

(•«tõi 


Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 
jgg, beliau bersabda, "Barang siapa 
mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah 
juga mencintai perjumpaan dengannya. 
Sebaliknya, barang siapa membenci 
perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hat!' (81), 
Bab: Barang siapa yang rindu ingin bertemu 
Allah maka Allah juga rindu ingin bertemu 
dengannya (41)) 


KEUTAMAAN ZIKIR, DOA, DAN 
MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH 


HADITS KE-1721 


t.s * ii, . . . < .• .> * * • „ 

Jb :Jli «Aifr 4l)l Csfej •ü — 

** 

Ui : JUü ÄI :jJL-j ÄI 

4 

«^5 ü. * õ\j Cj. Q 

• . X, * a* *•»» • r . >1.?' 

ob ffe j*** ^ *0* ■ 3 


1108 






i •CCC \* i-- Ai * ÄSS • !•»• A, * *SSS 

c^jAj ilftl £ Ü>1 VjA» ob ^U* *4 

2 j> *&-{ ^5 jtf ob 6 ? *4 

:JUj -dil Jji vV '• :^-»ysll ' v : t) -k>._,».!) 

(-_ii -dil {SjUsJ 


Abu Hurairah m meriwayatkan, "Nabi $g 
bersabda, 'Aku berada dalam prasangka 
hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam 
dirinya maka Aku mengingatnya dalam diri- 
Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan 
maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika ia 
mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal maka 
Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. 
Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, 
Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. 
Dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan 
maka Aku mendatanginya dengan berlari." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya" (15)) 

--- - Penjelasan-- 

Baca hadits nomor 1713. 


KEUTAMAAN MAJELIS ZIKIR 2 

HADITS KE-1722 


f > • 

,1 cüop- -wrc 


2 Qadhi 'lyadh menielaskan, 'Dzikir ada dua macam; 
dzikir dengan hati, dan dzikir dengan lisan. Dzikir dengan 
hati ada dua; Pertama, memikirkan dan mentadaburi 
keagungan, kemuliaan, dan kekuasaan Allah, serta 
mentadaburi tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di 
langit dan di bumi. Kedua, dzikir dengan hati dengan 
menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Adapun 
dzikir dengan lisan adalah jenis dzikir yang paling lemah." 


AJl£-4JJI 


jb dil Jj il: JVl «Sjjj* ^ 
h|J£m JJdi oi 


OjjSbd 1 AjŠ IjJUjj Ü& Ja! õ 

• t i O' I + *1 1 | *\ ^ I* "'l '■'2 ^,1 

:J\3 :jj3Uj uUJl 

JL4IÜ4* :j\S C 15 JI jUljl jj 

i üyy-i cb*2 U f 4 f*£-l j*J 

«itfj ju£ j cdil 

U diö S sõjijö j/u ji iö =$ 
jj «o&*> Jtf j/u jj J£j jjft J\l 3/u 

j# j eJLJ lajj tiSCc- till lil 3jfj 

eUjilb :jvl j/a Ui jjL; :jvl OU 
U diu ^ Ojb" :JU liJU jij jji> Jli Sil 
õjjJb :Jll UjU <—db Jjii :Jll UjU 

$ 1&5 *a> Iai ^ «Uju f£f jJ 

Ojijil :jvS Uj ? u jij jjL; :jiljilJi ^ 

Ujf; jj : jil Uju u 4»j u ^iu ^ 

\$ IäIj 1^0 !*,{ ji? Ujfjjj ojJj -5 S 

^ CJjAC- <Xd (jl J j uj JjJlŠ A3Ü^ 

^ soSU :dl=£ui ^i^jjL' :Jll 
JiS ^ ciUiii ,U :jii if 4 ;vf di fjb 

• ^ ^ 1 + 0 

aJM 

4lll jSa J-äi 11 :Ol_jColl A* :j (JjliiJI 

Oj>- 


Abu Hurairah ss meriwayatkan, Rasulullah ^ 
bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai 
para malaikat yang selalu berkeliling di jalan- 
jalan, dan mencari majelis zikir. Jika mereka 
mendapati suatu kaum yang berzikir kepada 
Allah mereka memanggil teman-temannya 


1109 






seraya berkata, 'Kemarilah terhadap apa 
yang kalian cari.' Laiu mereka pun datang 
seraya menaungi kaum tersebut dengan 
sayapnya sehingga memenuhi langit buml. 
Maka Rabb mereka bertanya, padahal Dia 
lebih tahu dari mereka, 'Apa yang dikatakan 
oleh hamba-Ku?' Para malaikat menjawab, 
'Mereka menyucikan Engkau, memuji Engkau, 
mengagungkan Engkau.' Allah berfirman, 
'Apakah mereka pernah melihat-Ku?' Para 
malaikat menjawab, Tidak, demi Allah 
mereka belum pernah melihat-Mu.' Allah 
berfirman, 'Bagaimana sekiranya mereka 
melihat-Ku?' Para malaikat menjawab, 
'Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti 
mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah, 
lebih dalam mengagungkan dan memuji 
Engkau, dan lebih banyak lagi menyucikan 
Engkau.' 

Allah berfirman, 'Laiu apa yang mereka 
minta?' Para malaikat menjawab, 'Mereka 
meminta surga.' Allah berfirman, 'Apakah 
mereka pernah melihatnya?' Para malaikat 
menjawab, 'Belum, demi Allah mereka 
belum pernah melihatnya.' Allah berfirman, 
'Bagaimana sekiranya mereka telah 
melihatnya?' Para malaikat menjawab, 'Jika 
mereka melihatnya tentu mereka akan lebih 
berkeinginan lagi dan antusias serta sangat 
mengharap.' 

Allah berfirman, 'Laiu dari apakah mereka 
meminta perlindungan?' Para malaikat 
menjawab, 'Dari api neraka.' Allah berfirman, 
'Apakah mereka telah melihatnya?' Para 
malaikat menjawab, 'Belum, demi Allah wahai 
Rabb, mereka belum pernah melihatnya 
sama sekali.' Allah berfirman, 'Bagaimana 
jika seandainya mereka melihatnya?' Para 
malaikat menjawab, 'Tentu mereka akan larl 
dan lebih takut lagi."' 

Beliau melanjutkan, "Allah berfirman, 
'Sesungguhnya Aku menjadikan kalian 
sebagai saksi bahwa Aku telah mengampuni 


mereka."' Beliau melanjutkan, "Salah satu dari 
malaikat berkata, 'Sesungguhnya di antara 
mereka ada si fulan yang datang untuk suatu 
keperluan.' Allah berfirman, 'Mereka adalah 
suatu kaum yang majelis mereka tidak ada 
kesengsaraannya bagi temannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan mengingat Allah ass (66)) 

--Penjelasan-- 

: Kemarilah. 

fts&Ž • Para malaikat berkeliling di sekitar 
mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan; 
maksudnya para malaikat merendahkan 
sayap di seputar orang-orang yang berzikir. 

jLüf : Maksudnya Allah lebih tahu dari 
malaikat tentang kondisi orang-orang yang 
berzikir. 

ijijjjJijzj y : Mereka 

mengucapkan, “Sübhänalläh wallähu akbar 
walhamdulilläh.” 

: Mereka memuliakan dan 
mengagungkanmu. 

JM Sl : Khabar disebut 

dalam bentuk makrifat untuk menunjukkan 
kesempumaan, maksudnya mereka adalah 
kaum yang merasakan kebahagiaan secara 
sempuma. 

Dengan demikian, sabda 'ALAU jL* JM S 
sebagai istPnaf untuk menjelaskan 
keharusan. Kata-kata ini menafikan 
kesengsaraan dari orang yang berteman 
dengan orang-orang yang berzikir. Andai 
disebut, “Karena mereka, teman mereka 
bahagia," tentu sangat baik. Namun penafian 
kesengsaraan yang secara tegas disebut, lebih 
sempuma dalam tercapainya maksud. Imam 
An-Nawawi menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh 
rhu. menjelaskan, zikir ada dua macam; 
zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. 
Zikir dengan hati ada dua macam. Pertama; 
merenungkan keagungan, kemuliaan, 


1110 





kekuasaan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah 
di langit dan bumi. Ini merupakan zikir paling 
mulia. Seperti disebutkan dalam hadits, 
"Sebaik-baik zikir adalah zikir lirih.” Inilah 
yang dimaksud zikir dengan hati bagian 
pertama, Kedua; hati teringat pada perintah 
dan larangan, laiu perintah dilaksanakan, 
larangan ditinggalkan, dan berhenti pada 
sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas. 
Adapun zikir dengan lisan semata, ini adalah 
jenis zikir yang paling lemah, namun memiliki 
keutamaan besar, seperti disebutkan dalam 
sejumlah hadits. 


HADITS KE-1723 
■ * -. 


jŠ\ 5? : jü -wtr 


C35J1 4 &l A* %i\ &> 

jliJl õülp U|j Jj 

4jjl Jji <_Aj #0 :0>l<_ jU 5" A 1 : j 

(Cm> Ul-lll j IäjI Ljj |JlmJ 


Anas ss* berkata, "Doa yang paling banyak 
dipanjatkan Nabi sü adalah (yang artinya), 
*Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada 
kami kebaikan di dunia dan akhirat dan 
hindarkanlah kami dari siksa api neraka.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi sijg: "Ya Rabb kami berilah kepada kami 
kebaikan di kehidupan dunia." (55)) 

-Penjelasan- 

Sili. jj lilli- UiiM j U:T : Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, syaikh 
Imaduddin Ibnu Katsir menjelaskan, 
kebaikan di dunia mencakup segala keinginan 
dunia, seperti kesehatan, rumah lapang, istri 
cantik, anak berbakti, rezeki lapang, ilmu 
bermanfaat, amal saleh, kendaraan nyaman, 


pujian baik, dan lainnya, karena semua ini 
tercakup dalam kebaikan di dunia. Sementara 
kebaikan akhirat yang paling tinggi adalah 
masuk surga dan segala kaitannya, seperti 
aman dari ketakutan terbesar di padang 
mahsyar, kemudahan dalam perhitungan 
amal, dan hal-hal akhirat lain. 

jlUl Uij : Al-Qasthalani menjelaskan, 
Ui termasuk kata yang fa' dan lam-fi’ilnya 
dibuang, karena asal kata ini adalah ^ Jj 
. Fa'-nya dibuang karena wawu terletak 
di antara ya' dan kasrah pada bentuk fi’il 
mudhari-nya, sementara lam-nya dibuang 
karena fi'il amar sama seperti fi’il mudhari' 
yang di-jazm, dan jazm-nya fi’il mudhari' 
adalah dengan membuang huruf ‘illat, 
seperti itu juga dengan fi'il amar-nya. Kata Ui 
mengikuti pola kata U&, aslinya Uijt. Karena 
fa'-nya dibuang, hamzah washal tidak 
diperlukan, sehingga dibuang. Dijaga dari 
neraka mengharuskan untuk mempermudah 
sebab-sebabnya di dunia, seperti menjauhi 
segala larangan dan menjauhi segala syubhat. 
Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, atau 
ampunan saja. 


KEUTAMAAN TAHUL, TASBIH, DAN 
DOA 


HADITS KE-1724 




A.. -. < 


^ :jl3 :JVl tjfcj & ^ Äi\ 

jij Juii % JJüuii i & &J, S i^j &\ 

Ü 1 ^ jr £ 9 jijJ jp 

cJ.4 j ÄjU dj ioISj j-JLc. Jjx- 







HADITS KE-1725 


J^aib bfl-l Ob pJj tdUi -Ujj 

'ty.S jf 'j&\ j** ^ ‘*J 

*Juo tjb N\ IijJil tX> <_jb5" ov gjjtidl A»^»-t) 

(•VW 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah žg bersabda, "Barang siapa yang 
membaca (yang artinya), "Tidak ada llah 
yang berhak diibadahi selain Allah Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik- 
Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji 
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu" 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka 
baginya mendapatkan pahala seperti 
membebaskan sepuluh orang budak, 
ditetapkan baginya seratus kebaikan dan 
dijauhkan darinya seratus keburukan dan 
baginya ada perlindungan dari godaan setan 
pada hari itu hingga petang dan tidak ada 
orang yang lebih baik amalnya dari orang 
yang membaca doa ini kecuali seseorang 
yang dapat lebih banyak mengamalkan 
(membaca) zikir ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya (11)) 

-Penjelasan- 

j jiz Jl£ y õJT: yaitu sama seperti pahala 
memerdekakan sepuluh budak. 

: Benteng. Imam An-Nawawi menyatakan, 
tekstual hadits menyebutkan bahwa pahala 
yang disebut ini didapatkan orang yang 
membaca tahlil dalam hadits ini sebanyak 
seratus kali dalam sehari, baik dibaca secara 
berturut-turut ataupun dibaca dalam beberapa 
kesempatan, atau sebagian dibaca pada pagi 
hari dan sebagian lainnya dibaca pada sõre 
hari. Namun lebih baik dibaca secara berturut- 
turut di pagi hari agar menjadi pelindung bagi 
orang yang membaca sepanjang hari. 


j^3 äi & Äi -w?o 

J\i :JÜ ijJSjy 4JJl Jjil 

Õ13 cJa#' Ä' 


Abu Hurairah ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Barang siapa 
mengucapkan (yang artinya), 'Mahasuci 
Allah dan segala pujian hanya untuk-Nya,' 
sehari seratus kali maka kesalahannya akan 
diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertasbih (64)) 

.Penjelasan. 

au\ 51 UL. : Wawu untuk hai (petunjuk 
keadaan), artinya Maha Suci Allah seiring 
pujianku untuk-Nya karena taufik yang la 
berikan kepadaku untuk bertasbih. 

: Kesalahan-kesalahan antara ia dengan 
Allah. 


HADITS KE-1726 

o^jl ü' ^j j» -wr\ 

> * ** ' 

j\J £ :fLj aJp Äi 

jAj t.lgjtl Üj njÜuJl Jj cJJ JXj jJu Sl SJOJ 4jjl 

aJj (>? Jp 

(dd^sil *tA# ioIjS-aII A* :j (jljlätJl <>-^»-l) 


1112 









Abu Ayyub Al-Anshari m meriwayatkan 
dari Nabi ^ yang bersabda, "Barang siapa 
mengucapkan (yang artinya), 'Tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi selain Allah, yang 
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan pujian serta pujian. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu,' sebanyak 
sepuluh kali maka seolah-olah ia telah 
membebaskan budak dari keturunan Ismail." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertahlil (64)) 

HADITS KE-1727 


memiliki wujud dalam mizan, sementara 
ringan dan mudah adalah relatif. Hadits ini 
mendorong untuk senantiasa membaca zikir 
ini, karena seluruh taklif terasa berat bagi 
jiwa sementara zikir ini mudah, namun berat 
di mizan, seberat amalan-amalan yang berat 
bagi jiwa, sehingga zikir ini tidak sepatutnya 
dilalaikan. 


MERENDAHKAN SUARA SAAT 
BERZIKIR 


J* ~ 

Ollil Jp Ö&S” $£$ :jü ‘filj lil 

5l: j^il jl jlslu»' <13. jl^ljAJ 

AUt £)\ Ami tpJkuJI 4JJI 


«* f ■> • 

e. • i I ,* . 


WfV 


J^ai 1 —>\j rolyC-dl A*: j 

Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
^Š, beliau bersabda, "Ada dua kalimat yang 
ringan di lisan, berat di timbangan, dan 
disukai Ar-Rahman, yaitu (yang artinya), 
'Mahasuci Allah yang Maha Agung,' dan 
(yang artinya), 'Mahasuci Allah dan dengan 
memuji-Nya.'" 


(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Keutamaan bertasbih (64)) 


.Penjelasan. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan dalam Al- 
Fath’, Ath-Thibi menjelaskan, ringan yang 
dimaksud adalah majaz untuk kemudahan. 
Nabi šg menyamakan mudahnya 
mengucapkan zikir ini di lisan seperti benda 
ringan yang dipikul seseorang, sehingga tidak 
terasa berat. Musyabbah disebut namun yang 
dimaksud adalah musyabbah bih. Adapun 
berat yang disebut dalam hadits ini sesuai 
hakikatnya karena segala amal perbuatan 


HADITS KE-1728 


uU* <Ull I yl -Wf A 

^^j^äljiälj^jl-llirjll 

cfJuj ÄI Jl 4A)1 Jjij li : jl3 jl 

Jp JuliJI <J>il 

äi 4^5 jos äiä s jsäl äij£f äi 
Jp £& äi 

iili 5 >jj ^1 liu % y 

jl» äi Jjij äs JSJ. 4 *\Sj 3 

V3 J> ^ jjSi 4 fJuj lii äi 

:c%b AJLil U JIa9 AÜIj * l »j3 

£ & l&lSl: jli. äi Jjlj 

üj 315* äi Jjij 5 j? »ŽÜ #1 jjl? J* 
äu ^isji % jjl S :J\Š J 15 

Abu Musa AI-As/ari m berkata, "Ketika 
Rasulullah $$ berperang melawan (penduduk) 
Khaibar, -atau dia berkata- Ketika Rasulullah 
$jj melihat orang-orang menuruni lembah 


1113 







sambil meninggikan suara dengan bertakbir: 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illallah 
(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak 
ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah), 
maka Rasuluilah bersabda, 'Rendahkanlah, 
karena kalian tidak menyeru kepada Zat 
yang tuli dan Zat yang gaib. Sesungguhnya 
kalian menyeru Zat yang Maha Mendengar 
lagi Mahadekat dan Dia selalu bersama 
kalian.' 

Saat itu aku berada di belakang hewan 
tunggangan Rasuluilah jg dan beliau 
mendengar apa yang aku ucapkan. Saat 
itu aku membaca, 'Laa haula wa laa 
quwwata illa billah (Tidak ada daya dan 
upaya melainkan dari Allah))' Maka beliau 
bersabda kepadaku, 'Wahai Abdullah 
bin Qais.' 'Kupenuhi panggilanmu wahai 
Rasuluilah/ jawabku. Beliau melanjutkan, 
'Maukah aku tunjukkan kepadamu satu 
kalimat yang termasuk perbendaharaan 
surga?' 'Tentu wahai Rasuluilah, demi bapak 
ibuku sebagai tebusan tuan,' jawabku lagi. 
Beliau bersabda, 'Laa haula wa laa quwwata 
illa billah."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan" (64), Bab: 
Perang Khaibar (38)) 


■ Penjelasan • 


jlj : Asyraful makan adalah bagian 

tertinggi suatu tempat, asyrafa 'alaihi artinya 
melihat dari tempat tinggi. 


jt lyojl : Tetaplah seperti kondisi 
kalian, jangan terburu-buru. Pendapat lain 
mengartikan; tahanlah atau kasihanilah. 


šš.\ jŠ j* jp ^ ^ : Imam An- 
Nawawi menyampaikan, ulama menjelaskan, 
kalimat ini disebut sebagai salah satu 
simpanan surga karena berisi penyerahan 
diri kepada Allah, pengakuan diri pada- 
Nya, tiada Pencipta selain-Nya, tiada yang 
menolak perintah-Nya, dan hamba sedikit 
pun tidak menguasai urusannya. Para ahli 


bahasa menjelaskan, adalah gerakan dan 
upaya, artinya tiada gerakan, kemampuan, 
dan upaya, tanpa kehendak Allah. Pendapat 
lain menyatakan; maknanya; tiada upaya 
untuk menangkal keburukan, dan tiada 
kekuatan untuk mendatangkan kebaikan 
selain Allah. Pendapat lain menyatakan; 
maknanya; tiada upaya untuk menghindari 
kemaksiatan selain dengan perlindungan- 
Nya, tiada kekuatan untuk menjalankan 
ketaatan selain dengan pertolongan-Nya. 
Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud 
m- Semua penjelasan ini hampir sama. Para 
ahli bahasa menjelaskan, kalimat ini disebut 
hauqalah dan hawlaqah. Pendapat pertama 
dipastikan Al-Azhari dan jumhur. Pendapat 
kedua dipastikan Al-Jauhari. 


HADITS KE-1729 


«iii- 4&1 (efej Jj-LiJl {J,} -Wtt 
** + * 


» ^ f * • 


&& :lLj *2* 4Ü\ Ab\ JpJ) jli Q\ 
cUÜ jLjjJl : jvS Z& 

C-jl S/l 


* il «‘•I *4 • *" ti^, «*»* 0 I , *" I | » • I * 

c*>i j cyi *o 

rie 5 »iÖh 

(|*^il 11J-5 »WjJI \tA i-AsS* V I) 


Abu Bakar Ash-Shiddiq ass meriwayatkan, ia 
berkata kepada Rasuluilah "Ajarkanlah 
aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat 
shalat." Maka beliau pun bersabda, 'Bacalah 
doa (yang artinya), Ta Allah, sungguh 
aku telah menzalimi diriku sendid dengan 
kezaliman yang banyak, sedangkan tidak 
ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 
kecuali Engkau. Maka dari itu, ampunilah aku 
dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu dan 


1114 






rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Azan i" (10)/ Bab: Doa 
sebelum salam (149)) 


.Penjelasan. 

jSLi £ ii jell: Yaitu di akhir shalat setelah 
tasyahud akhir sebelum salam. 

telah menganiaya diriku dengan 
melakukan sesuatu yang mengharuskanku 
mendapat hukuman. 

: Ampunan besar yang tidak diketahui 
esensinya. 


& : Yang Kau berikan kepadaku bukan 
karena usahaku ataupun amalan lain. 


fe-jNjj"}' && ■ Kedua sifat ini mengandung 


kesetaraan yang baik, karena Maha 
Pengampun selaras dengan kata-kata, 
“Ampunilah aku,” dan Maha Penyayang 
setara dengan kata-kata, “Rahmatilah aku.” 


HAD1TS KE-1730 

• - sf ,• ^ • i. * + > • ,, 

j=* W 0' Oi 5^1 -Wr* 

& * 

jSU St« 4A11 U :{Lj 

% Ajg lüi ^ ji 

:JUj Jji >_>lj ^ <_jh£” W <L*-^i-t) 

(J 'fi^i <dli 


pun berkata, "Bacalah doa (yang artinya), 
'Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi 
diriku sendiri dengan kezaliman yang 
banyak, sedangkan tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. 
Maka dari itu, ampunilah aku dari sisi-Mu 
dengan suatu pengampunan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid 1 (97), Bab: Firman 
Allah Ta‘ala: "Dan bahwasanya Allah Maha 
Mendengar dan Maha Melihat" (9)) 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
BURUKNYA FITNAH DAN LAINNYA 

HADITS KE-1731 


Õö :cJ\5 \4lfr 4AJ1 C$fj -wn 

& 'H ^ 


tjliJl AAS3 

^ ^>^13 jr?J 

II ^ 2 l| * «"I j •a'*'®* ® -'l • « ^ u 5 tl. *«''*• 

lita * j jjžJl A^Js3 

& ‘žÄ gfS» 

^ 6j±)l cJü Cud-i ^ 

ojtftlj UŠ' ( j r o jtftGj 

t L H ^jcJI olj VT A* 4^>1) 

0-5Ä31 


Abdullah bin Amr m meriwayatkan bahwa 
Abu Bakar Ash-Shiddiq ass berkata kepada 
Nabi ü, "Ajarkanlah aku suatu doa yang 
bisa aku panjatkan saat shalat." Beliau 


Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi jg biasa 
mengucapkan doa (yang artinya), 'Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari rasa maias, 
kepikunan, kesalahan dan lilitan utang, dan 
dari fitnah kubur serta siksa kubur, dari fitnah 


1115 






neraka dan siksa n era ka, dan dari buruknya 
fitnah kekayaan. Dan aku juga berlindung 
kepada-Mu dari buruknya fitnah kefakiran serta 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih 
Ad-Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan- 
kesalahanku dengan air salju dan air embun, 
sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran 
sebagaimana Engkau menyucikan baju yang 
putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku 
dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana 
Engkau jauhkan antara timur dan barat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: 
Berlindung dari fitnah kefakiran (46)) 

.—.- Penjelasan- 

J&\ 5 : Pertanyaan para malaikat penjaga 

neraka yang disampaikan sebagai bentuk 
penghinaan. 

isšj j : Pertanyaan Munkar dan Nakir 
disertai rasa takut 

£4 M : Seperti kesombongan dan 
kesewenang-wenangan, membanggakan 
kekayaan dan menggunakan harta dalam 
kemaksiatan. 

Juil ilii j* : Maksudnya kemiskinan yang 
menghinakan karena kemiskinan seperti 
inilah yang dikhawatirkan fitnahnya, seperti 
dengki terhadap orang kaya, merendahkan diri 
di hadapan orang kaya dengan sesuatu yang 
mengotori harga diri, merusak agama, marah 
dan berkeluh kesah, tidak menerima rezeki 
pembagian Allah dengan rela hati, dan hal-ha 
lain yang pelakunya tercela dan berdosa. 

JU.5I1 : Disebut Masih karena salah satu 

matanya mamsuh (buta). Ini namanya fa’il 
bermakna maful. Atau karena ia berkelana 
di bumi dalam beberapa hari Berarti Masih 
mengikuti makna fa'il. 

Sj3l : rintik-rintik hujan, seperti dijelaskan 
dalam Al-Kawäkib, ketika orang 

menginginkan membersihkan sesuatu 
secara sempuma, umumnya menggunakan 


air panas, bukan air dingin. Al-Khaththabi 
menjelaskan, perumpamaan-perumpamaan 
seperti ini tidak dimaksudkan secara esensi, 
tapi yang dimaksud adalah penekanan 
dalam pembersihan dan menghilangkan 
kotoran. Sajlu dan es adalah jenis air, hanya 
saja keduanya sebatas untuk thaharah, 
tidak tersentuh tangan manusia, dan tidak 
dipergunakan untuk hal-hal tiada guna. Oleh 
karenanya, perumpamaan dengan salju dan 
es lebih kuat maksudnya. 

f&N : yaitu sesuatu yang membuat 
seseorang berdosa, atau dosa itu sendiri. 
Keduanya diposisikan sebagai mashdar yang 
menggantikan isim. 

jyuM : hutang untuk keperluan yang tidak 
diperbolehkan, atau untuk hai yang 
diperbolehkan namun tidak mampu dibayar. 
Adapun menghutang untuk keperluan dan 
orang yang menghutang mampu membayar, 
hutang seperti ini tidak dimintakan 
perlindungan darinya. Yang pertama adalah 
hak Allah, sementara yang kedua hak sesama 
hamba. 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
KELEMAHAN, KEMALASAN, DAN 
LAINNYA 


HADITS KE-1732 


jaIc Üll Q* ^j^l -NVTT 

:JjJb jJuüj ülfr Üll Üll $ 

oiis <4^5 ^ õ« üi 

m"* • • -'I • * • £ * J | < ^ • -M • • * 

cib Zj*\j 

oUii3 GüJi 

tüi iydl TK tuilsS’ K' :<_j 

(oUt_, U>Jll 


1116 






Anas bin Malik ss$ berkata, "Rasulullah 
biasa berdoa (yang artinya), 'Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, 
maias, pengecut, dan kepikunan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa kubur 
dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Berlindung 
dari fitnah kehidupan dan kematian (38)) 

.Penjelasan. 

: Tidak berdaya. 

J 1Š3 \: Maias, lemah, dan lamban dalam suatu 
hai. 

ojil: Kelemahan hati. 

: Puncak masa tua. 

Kii : Sesuatu yang menimpa seseorang 
semasa hidup dunia, seperti fitnah dunia, 
syahwat, kebodohan, dan lainnya, dan yang 
paling besar adalah -na'udzu billah- fitnah 
terkait amalan penutup saat mati. 

otdlj: Maksudnya fitnah kematian. Pendapat 
lain menyatakan; maksudnya adalah fitnah 
sebelum kematian. Fitnah ini disandarkan 
pada kematian karena dekat dengan 
kematian, dan fitnah kehidupan ada lebih 
dulu sebelum fitnah kematian. Uid! dan oUllf 
adalah mashdar yang di-jar-kan oleh idhafah, 
mengikuti pola kata mafal. Keduanya bisa 
untuk zaman, tempat, dan mashdar. 


MOHON PERLINDUNGAN DARI 
BURUKNYA TAKDIR, 
KESENGSARAAN, DAN LAINNYA 

HAD1TS KE-1733 


äi äi ü>) ^ \tr- -wrr 

tAa JL ll tšiili «jJu uj ^JlC- 

$1a£>*)I 1 ÄJLoJjj (pl^ajül 


^ oL TA . .j I-S " A* d>^l) 

W 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 
3 ŠŠ selalu meminta periindungan dari cobaan 
yang membuat payah, kesengsaraan yang 
menyebabkan derita, takdir yang buruk, dan 
cacian musuh. 

(HR. Bukhari, Kitab \"Dod' (80), Bab: Berlindung 
dari kesusahan yang menyengsarakan (28)) 

-Penjelasan- 

iii- : Kondisi yang menimpa seseorang 
sebagai ujian dan terasa berat baginya, 
dimana ia mengharapkan mati saat itu dan 
lebih menginginkan mati dari pada mendapat 
ujian seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu 
Ümar m , jahdul bala adalah minim harta 
dan banyaknya tanggungan keluarga. 

*ÜiW : Darak artinya sampai pada sesuatu, 
syaqa' artinya binasa. Kata ini juga disebut 
untuk sebab yang memicu pada kebinasaan. 

f Ujjl ; Sesuatu yang memberatkan dan 
menjatuhkan seseorang dalam hai yang tidak 
disuka. Kata beralih pada sesuatu yang 
diputuskan oleh takdir, bukan pada takdir. 


HAD1TS KE-1734 

j\S ^4^ " wri 

l ? * «•* ® «•» * I* | *** *. °T •" ji., •f «•* 

Ui pyj Cvol bl 4jj\ 

dXLl J& ^üLi?l jü süLaU 3pj*pj 
iSj* 1 ^ä-*il ^1 

tijj M ^5 

õiJl 0UI ‘il äli ^ Sj Uii Sl 

Op cJu-jl (^jjl däjüj cJjjl ^jjl tŽblsžsu 


1117 









(jjJl d Ul s ž s M cuil jL^JJI oJLlü Qi cjjuuj 




cJ— jJI jj jJl (iilõj Sl:JlS :cJi cJjil 

^ oL ^y* J-iai i_»L V® :tjJs_jJI <_jUS" l (jyUyJl <*-ji-i) 


Al-Bara' bin Azib ass berkata, Nabi 
bersabda, "Dika kamu mendatangi tempat 
tidurmu maka wudhulah seperti wudhu 
untuk shalat, laiu berbaringlah pada sisi 
kanan badanmu dan ucapkanlah doa (yang 
artinya), 'Ya Allah, aku pasrahkan wajahku 
kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada- 
Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu 
dengan perasaan senang dan takut kepada- 
Mu. Tidak ada tempat berlindung dan 
menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan 
kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada 
kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada 
Nabi-Mu yang Engkau utus.' 3ika kamu 
meninggal pada malam itu maka kamu 
dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa ini 
sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan." 

Al-Bara' bin Azib berkata, "Maka aku ulang- 
ulang doa tersebut di hadapan Nabi jg 
hingga sampai pada kalimat (yang artinya), 
'Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu 
yang Engkau turunkan,' aku ucapkan, 'wa 
rasuulika (dan rasul-Mu))' Beliau bersabda, 
'Jangan, tetapi wannabiyyikalladzii arsalta 
(dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus))"' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Wudhu" (4), Bab: 
Keutamaan orang yang tidur dalam keadaan 
punya wudhu (75)) 

-Penjelasan- 

dükiai 'Sj: Ketika kau hendak mendatangi 

tempat tidur. 


tibi) ygi-j cJil: Aslamtu artinya aku berserah 
diri. 


jfcLj : Diriku, yaitu aku berserah diri 
kepada-Mu, karena aku tiada kuasa untuk 
mendatangkan manfaat ataupun menangkal 
bahaya.Urusanjiwasepenuhnya aku serahkan 
kepada-Mu, Engkau memperlakukannya 
seperti yang Engkau kehendaki, aku berserah 
diri pada apa yang Engkau lakukan, tidak ada 
celaan bagi-Mu dalam hai ini. Atau wajah 
di sini maksudnya niat dan amal saleh. 
Oleh karenanya, disebutkan dalam sebuah 
riwayat, "Aku serahkan jiwaku kepada-Mu 
dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu." 
Riwayat ini menyatukan jiwa dan wajah. 
Artinya, keduanya berbeda. 

ebJJ i $JA cJ: Aku serahkan urusanku 
kepada-Mu. 

tidj oiiij: Aku berserah diri kepada-Mu 
dan aku bersandar kepada-Mu dalam segala 
urusanku, seperti orang menyandarkan 
punggung pada sesuatu. 


tibJ) tkj : Yaitu karena mengharap 
pahala-Mu dan takut murka serta siksa-Mu. 
Ibnu Jauzi menjelaskan, kata & tidak dišebut 
bersamaan dengan kata dan kata J) 

digunakan dengan kata ini namanya 

cukup menyebut salah satunya saja, seperti 
kata pujangga; mereka memasang alis dan 
mata, sementara mata tidak bisa dipasang. 
Karena keduanya disatukan dalam satu 
rangkaian kata, salah satunya diartikan pada 
yang lain secara kata. 


i*dj Sl) iili* Sj Ifb S : Ub aslinya dengan 
hamzah, sementara tanpa menggunakan 
hamzah. Namun karena keduanya disatukan 
dalam satu rangkaian kata, boleh diberi 
hamzah untuk persamaan dan hamzah pada 
keduanya dibuang, dan yang berhamzah 
diberi hamzah, yang tidak berhamzah tidak 
diberi hamzah. Demikian tiga pendapat 
terkait kata lib dan . Atau boleh ditanwin 


1118 






dengan dipendekkan, sehingga ada lima 
pendapat. Al-Karmani menyatakan, kedua 
kata ini berbeda pada kata dL. jika keduanya 
mashdar, namun jika keduanya zharaf, 
keduanya tidak berbeda. 

cJjit tsöll dii! : kemungkinan yang 

dimaksud Al-Qur’an, atau yang dimaksud 
isim jenis, sehingga mencakup seluruh kitab 
yang diturunkan. 

SjkiJI jc : yaitu di atas agama yang lurus, 
agama Ibrahim karena ia masuk Islam dan 
berserah diri. All ah m berfirman tentang 
Ibrahim, “(Ingatldh) ketika ia datangkepada 
Tuhannya dengan hati yang suci." (Ash- 
Shäffät: 84) Dan firman-Nya tentang Ibrahim, 
"Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta 
alam.” (Al-Baqarah: 131) 


HAD1TS KE-1735 

ÄI j-* JVl :j\5 -Wfo 


JaJ&Ü .AiljŠ jl j£l 4j\ \l\ rjJL^j aIŽ- 


aIIc- aJLU- U M aj li #jl^l äJl^Ijü 

11 ^ !' •> 0 1 , z * 11 *1 toi' 5* 

cJjj CsJUöj Oj :JjA> «j 

•" • f ! i- tl , i* + *t ♦, 

jjlj Couujil AjOjV 

aj Jäütf» Uj 

,jj X?“i LjJu- ijL VT A* :j o^>l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
žg bersabda, "Apabila seseorang dari 
kalian hendak tidur maka hendaklah ia 
membersihkan tepnpat tidurnya dengan kain 
sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang 
terdapat di atas kasurnya. Laiu mengucapkan 
doa (yang artinya), 'Dengan nama-Mu Wahai 
Rabbku, aku baringkan punggungku dan 
atas nama-Mu aku mengangkatnya. Dan 


jika Engkau menahan diriku maka rahmatilah 
aku, dan jika Engkau melepaskannya maka 
jagalah sebagaimana Engkau menjaga 
hamba-Mu yang saleh.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Telah 
bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus (13)) 

--Penjelasan. 

lylji üä-IJu : Dakhilah adalah ujung kain 
yang berdekatan dengan tubuh. Malik 
menjelaskan, dakhilatul izar adalah kain 
yang berdekatan dengan tubuh. Pemilik 
An-Nihäyah menjelaskan, adanya Nabi jg 
memerintahkan mengibaskan kasur dengan 
bagian dalam sarung dan bukan bagian 
Iuar, karena orang yang mengenakan sarung 
memegang dua ujung sarung dengan tangan 
kanan dan kiri, laiu melekatkan bagian kiri 
yang merupakan ujung sarung bagian dalam 
yang berdekatan dengan tubuh, kemudian 
melekatkan bagian kanannya. Selanjutnya 
ketika ia terburu-buru karena sesuatu atau 
khawatir sarungnya jatuh, ia memegangi 
kain dengan tangan kiri dan melindungi 
diri dengan tangan kanan. Saat beranjak ke 
tempat tidur dan melepas sarung, bagian luar 
sarung ia lepas dengan tangan kanan dan 
bagian dalamnya tetap terikat, dan bagian 
inilah yang digunakan untuk mengibas kasur. 

iili- Vi: Apa yang terjadi di kasur tersebut 
setelah ia tinggalkan. 

lS -iZ õiCiii Õ1: Memegang nyawa adalah 
kiasan untuk kematian, karena rahmat atau 
ampunan cocok untuk kiasan ini. 

jj} : Pelepasan nyawa adalah 
kiasan untuk keberlangsungan hidup, karena 
penjagaan nyawa sesuai dengan kiasan ini. 

<i && Hj : Ath-Thaibi menjelaskan, ba' 
di sini sama seperti ba' pada kalimat; 

(JLoJVj (aku menulis dengan pena), U di sini 
adalah U mubham seperti dijelaskan oleh 
petunjuk shillah-nya. 


1119 







MEMOHON PERLINDUNGAN 
DARI SEGALA PERBUATAN BURUK 

HAD1TS KE-1736 


^jjl Ok** ijL \ :*s£> õš fLj 

õyri , fij\j c£\j <ocil 

y>j ijLu -&t Jji u>L V :Ju>^s]l u>lü^ SV (jljUwil 


Ibnu Abbas tga meriwayatkan bahwa Nabi 
^ pemah memanjatkan doa (yang artinya), 
'Saya berlindung dengan kekuasaan Allah 
yang tiada sesembahan yang berhak 
disembah selain Dia, yang tidak pernah mati 
sedangkan jin dan manusia akan mati.'" 

(HR. Bukhari, Kitab:" Tauhid" (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Dia adalah yang Maha 
Perkasa dan Maha Bijaksana" (7)) 


HAD1TS KE-1737 

4JJ1 (J-i ^ill Co-A»- -WfV 

‘jkt\ õj :p\E all I jiJo 5^ iil tjillj aIIc. 

cõi uj vi^ii ä<3JW5 J, 

Jii-I Aj j^l&l 

* ^ «te ‘j>j 

ci? cilfr? Uj oj_p? Uj o>? tfj c^aS 

iiS j? jp cifj <>jiii cf liii 

AJll Jjl u>Ij V A* 

(Ojj-i L»_j L* J __ r afrl jJl-j <ui& 


AbuMusa m meriwayatkan dariayahnyadari 
Nabi bahwa beliau biasa berdoa dengan 
doa sebagai berikut (yang artinya), "Ya 


Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan 
perbuatanku yang terialu berlebihan dalam 
urusanku, serta ampunilah kesalahanku yang 
Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya 
Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, 
kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku 
yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, 
ampunilah aku atas dosa yang telah laiu dan 
akan datang, dosa yang aku samarkan dan 
aku tampakkan dan dosa yang Engkau lebih 
mengetahuinya daripada aku. Engkaulah 
yang mengajukan dan Engkaulah yang 
mengakhirkan, serta Engkau Mahakuasa 
atas segala sesuatu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Sabda 
Nabi "Ya Allah ampunilah aku baik yang 
telah aku baik yang telah laiu atau yang akan 
datang" (60)) 

--Penjelasan.. 

jLki : KhatVah adalah dosa, boleh disebut 
tanpa hamzah; 

jiij: Bodoh adalah kebalikan tahu. 

UyJtf & : Israf adalah melampaui hatas 

dalam segala sesuatu. 

JLfij (jUlEi. : Khathaya adalah bentuk 
jamak khaihVah, kata ‘amd (sengaja) 
dihubungkan pada kata tersebut, ini 
namanya menghubungkan kata khusus pada 
kata umum, karena kesalahan lebih umum 
dari ketidaksengajaan ataupun kesengajaan. 
Atau menghubungkan salah satu dari kedua 
‘amil pada yang lain. 

tjjic. el}S j£ : Semua itu ada padaku, atau 
mungkin ada dalam diriku. 

di : Mendahulukan siapa yang la 
kehendaki di antara makhluk-Nya kepada 
rahmat dan taufik-Nya. 

ji-jill : Mengakhirkan siapa yang la 
kehendaki dari rahmat dan taufik-Nya karena 
kehinaannya. 


1120 






HADITS KE-1738 

&5 ö\ te. Äi &>J 'J\ iil*. -WfA 

S ^j *j| H 5iT cjJL^j ^i^Äij^ äi 

jl 0JuX> J õ-VJc> 

oJju ^3 dJ^j 

Jjii-I •jjP ^ :i£)lill ohS" *\l t£jUw)l Aif-p-i) 

(vb»-St 


Abu Hurairah ma meriwayatkan bahwa 
Rasulullah j$š mengucapkan doa (yang 
artinya), "Tldak ada ilah yang berhak 
diibadahi selain Allah, Yang memenangkan 
tentara-Nya, menolong hamba-Nya. Dia 
sendiri yang akan mengalahkan pasukan 
sekutu dan tidak ada sesuatu pun sesudah 
Dia." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangart' (64), Bab: 
Perang khandaq (29)) 

-Penjelasan- 

IJui-^Jj: Yaitu Nabi s|§. 

v| 5 i.^l cM-j : Yaitu kabilah orang-orang kafir 
yang bersekutu melawan kaum muslimin, 
yang datang dari Makkah dan lainnya ke 
Madinah dalam perang Khandaq. 

SÜ-j : Yaitu tanpa memerangi manusia, tapi 
mengirim angin kencang dan bala tentara 
yang tidak mereka lihat. 

Segala sesuatunya seperti tidak ada. 
Atau yang dimaksud adalah segala sesuatu 
lenyap sementara la tetap ada selamanya. Ia 
ada setelah semuanya lenyap, sehingga tidak 
ada sesuatupun setelah-Nya, seperti disebut 
dalam firman-Nya, " Tiap-tiap sesuatu pasti 
binasa, kecuali Allah.” (Al-Qashash: 88) 


MEMBACA TASBiH PADA AWAL 
SIANG DAN KETIKA HENDAK TIDUR 


HADITS KE-1739 


cijj <j»^l)l ^1 <®|p cto jj >-—wta 

jJuüj 4J1& 4 jk)l 1^0 £gi)l jjU l»^)l 

»jji- cJUÜüll 

ii|\& i^i ^ Äi & ^Ji illi 

(pJLj iJis. 4JJI £gSJl iuipll 

'•iti ' - ,r! cf »s, 

ijui3 iUjl 

Oi>j \ 

jpib tL u&Ll : jvlj jp 

IjujI l^ž=J Ujju>I lil 

J# õä^SUj Sü ll^j \&S 

uJU? ^ ^c> ujIm? u>U ^ *p 


Ali m meriwayatkan bahwa Fathimah 
mengeluhkan apa yang dirasakannya dari 
kepenatan bekerja. Tak lama kemudian Nabi 
SÜ memperoleh ghanimah berupa tawanan, 
maka Fathimah mencari beliau namun dia 
tidak mendapatkannya. Namun, ia bertemu 
Aisyah dan ia ceritakan kepentingannya. 
Ketika Nabi $3 datang, Aisyah mengabarkan 
kedatangan Fathimah. Maka Nabi 
mendatangi kami, sedangkan kami telah 
menempati tempat tidur kami. Maka aku 
beranjak untuk bangun tapi beliau berkata, 
"Tetaplah di tempat kalian." Laiu beliau 
duduk di antara kami hingga aku rasakan 
pada dadaku käki beliau yang dingin laiu 
beliau bersabda, "Maukah kalian berdua aku 
ajarkan perkara yang lebih baik dari yang 
kalian minta? Jika kalian telah berada di 


1121 






tempot tidur kalian, bacalah takbir 30 empat 
kali, tasbih 30 tiga kali, dan tahmid 30 tiga 
kali. Itu semua lebih baik bagi kalian berdua 
daripada seorang pembantu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Para 
Sahabat Nabi gg" (62), Bab: Akhlak-akhlak 
terpuji Ali bin Abi Thalib ai Qurasyi (9)) 

—.- - - Penjelasan--- 

lijli Ji j* JiS U: Bekas-bekas di tangan karena 
seringnya menggunakan alat penggiling. 

õJkiü : Fathimah kemudian menemui Nabi 
Žg untuk meminta seorang pelayan. 

Ulajfc Jc.: Tetaplah kalian berdua berada di 
tempat. 

\j£=h : Dengan membuat nun untuk 

meringankan. 

\ZL5j : Dengan membuat nun untuk 

meringankan. 

: Dengan membuat nun untuk 

meringankan. Al-Qasthalani menuturkan, 
Ibnu Taimiyah menjelaskan, hadits ini 

menunjukkan bahwa siapa yang rutin 
membaca zikir ini saat hendak tidur, ia tidak 
akan tertimpa kelelahan, karena Fathimah 
mengeluhkan kelelahan pada Nabi 
laiu Nabi |jg mengalihkan Fathimah untuk 
membaca zikir ini. 

pjU- j* : Iyadh menjelaskan, makna 

baik adalah amalan akhirat lebih baik dari 
amalan dunia. 


ANJURAN BERDOA SAAT 
MENDENGAR AYAM BERKOKOK 

HADITS KE-1740 

s,. Öf >• * fl . , „ - • _ * J • «. 

fep 1 0' “Ufr doj*. -Wl« 

•* <■» * 

iSj :j\i tjju-j & &\ 


iSŠJua 4jjl t^žsujJl 

<Üll tjUxJÜl 

r l-U JL* jõ- <_jU N® *Jo ®^ :,j 

(JLki Uttj j \^J 


Abu Hurairah a® meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Dika kalian mendengar 
suara kokok ayam mohonlah kepada Allah 
karunia-Nya, karena saat itu ayam itu sedang 
melihat malaikat dan bila kalian mendengar 
ringkik suara keledai mohonlah perlindungan 
kepada Allah karena saat itu keledai itu 
sedang melihat setan." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim 
adalah kambing yang digembala di lereng- 
lereng gunung (15)) 

.---Penjelasan. 

UsCjW : Jamak uto, juga dijamakkan dengan 
bentuk Jl&f untuk menunjukkan makna 
sedikit, dan U =±j untuk menunjukkan 
makna banyak. Di antara keistimewaan luar 
biasa ayam jantan adalah mengetahui waktu- 
waktu malam. Ayam jantan selalu berkokok 
setiap bagian-bagian waktu malam berlalu, 
hampir tidak membiarkan satu pun di 
antara bagian-bagian tersebut berlalu tanpa 
kokokan, baik pada malam yang durasinya 
panjang maupun pendek. Kokokan ayam 
jantan mengiringi waktu sebelum dan setelah 
fajar. 

jlü-': Jamaknya jiAdan^, yaitu keledai. 

oUlllM & : Dari kejahatan, keburukan, dan 
waswas setan. 


1122 









DOA KETIKA DALAM KESULITAN 


HADITS KE-1741 


j-i $: J\5 m j-C* -m\ 

«ÄI tyüfi : jjij ojÖl % fLj & ÄI 
t^Si ij ‘Äi s ^i *lj ^ jyii ,L^ji 
ijj «oö^ 4»jj «?5^JI 4»j ‘ÄI ^ AJJ ^ 

Icull vjU tv A* 

<«**)» 


.LX- •< 


Ibnu Abbas ass meriwayatkan, Ketika Nabi 
3g dalam kesulitan, beliau berdoa (yang 
artinya), "Tiada llah selain Allah Yang Maha 
Agung dan Maha Penyantun. Tiada ilah 
selain Allah, Rabb Arasy yang agung. Tiada 
ilah selain Allah, Rabb langit dan bumi serta 
Rabb Arasy yang mulia." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Berdoa 
dalam keadaan susah dan sempit (27)) 


-Penjelasan- 

( Lk^i : Maha Agung dimana tidak ada 
sesuatupun yang lebih agung dari-Nya, atau 
mencapai tingkatan keagungan puncak 
mutlak secara mutlak tanpa terbayangkan 
akal dan esensinya tidak bisa diliputi 
pandangan. 

jyii : Zat yang mengakhirkan hukuman 
meski kuasa untuk menimpakan hukuman 
seketika itu juga, atau Zat yang tidak tersulut 
amarah untuk segera menimpakan hukuman 
dan segera membalas. 

P^3l j$\ <Lj : Arasy disifati mulia karena 
rahmat tumn dari sana, atau karena kaitan 
Arasy dengan Zat Maha Mulia di antara semua 
yang mulia. Al-Qasthalani menjelaskan, 
pujian ini diawali dengan menyebut Rabb 
agar selaras dengan tujuan menghilangkan 


musibah, karena menghilangkan musibah 
adalah tuntutan perawatan. Rabb Ta'ala 
disifati agung dan santun, kedua sifat ini 
mengharuskan kesempurnaan kuasa, 
rahmat, kebaikan, dan ampunan. Rabb 
disifati dengan kesempurnaan rububiyah 
menyeluruh untuk alam atas dan bawah, 
juga Arasy yang merupakan atap bagi 
seluruh makhluk sekaligus makhluk paling 
besar. Kesantunan Allah mengharuskan 
kesempurnaan rahmat dan kebaikan- 
Nya untuk seluruh makhluk. Pengetahuan 
hati tentang hai itu mengharuskan 
untuk mencintai, mengagungkan, dan 
mengesakan-Nya, sehingga didapatkan 
kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan 
yang melenyapkan derita musibah, duka, 
dan kesedihan. Ketika sempitnya musibah 
Anda perbandingkan pada luasnya sifat- 
sifat yang terkandung di dalam hadits ini, 
Anda perbandingan ini sangat tepat untuk 
melenyapkan kesulitan, mengeluarkan hati 
dari sempitnya musibah menuju luasnya 
kebahagiaan dan kesenangan. Semua ini 
hanya berlaku bagi siapa yang sinar-sinar 
seluruh sifat-sifat ini bersinar terang di 
dalam dirinya, dan hatinya bersentuhan 
dengan hakikat-hakikatnya. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, hadits agung ini perlu 
diperhatikan dan sering-sering dibaca ketika 
tertimpa musibah dan hal-hal besar. Ath- 
Thabari menuturkan, salaf biasa membaca 
doa ini, dan mereka menyebutnya sebagai 
doa saat tertimpa musibah. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ibnu 
Baththal mengatakan, "Abu Bakar Ar-Razi 
bercerita kepadaku, ia berkata, ‘Suatu ketika 
aku berada di Ashbahan di rumah Abu 
Nu’aim untuk menüüs hadits. Di sana ada 
seorang syaikh namanya Abu Bakar bin Ali, ia 
merupakan sumber fatwa. Ia lantas difitnah 
di hadapan seorang sultan hingga akhirnya 
dipenjara. Aku kemudian bermimpi bertemu 
Nabi jgj, sementara Jibril berada di sebelah 


1123 





kanan beliau tengah membaca tasbih tanpa 
lelah. Nabi lg kemudian berkata kepadaku, 
‘Katakan kepada Abu- Bakar bin Ali agar 
membaca doa musibah yang ada dalam 
Shahih Al-Bukhari agar All ah memberikan 
jalan keluar baginya.’ Pada pagi harinya aku 
sampaikan mimpi itu kepada syaikh Abu 
Bakar, ia lantas membaca doa ini. Tidak lama 
setelah itu, ia dibebaskan dari penjara’.” 


DOA DIKABULKAN SELAMA ORANG 
YANG BERDOA TIDAK TERBURU- 
BURU 


HADITS KE-1742 

;• j„ ö? £ ? * • * 

ctk j ^ Ml — \ 


<Ü)I 4JJl jj-j 5' 31 -Wlf 


olf^ : JVl fLj ^ 


a i ^ ^ 1 J j ^ ^ J | ^ ^ ^ | 

tr niiljtjll oluS' a* J) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ag bersabda, "Doa kalian akan 
dikabulkan selagi kalian tidak terburu-buru 
dengan mengatakan, 'Aku telah berdoa, tapi 
tidak kunjung dikabulkan.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Doa 
hamba akan dikabulkan manakala tidak 
tegesa-gesa (22)) 


-Penjelasan- 

: Dari kata istijabah, artinya jawaban 
atas doa. Pujangga mengatakan: 

Namun ia tidak diperkenankan di sisi yang 
mengabulkan permintaan 

: Maksudnya doa masing-masing 
di antara kalian dikabulkan, karena kata 
tunggal yang di-mudhaf-kan menunjukkan 


makna umum menurut pendapat paling 
shahih. Al-Qasthalani menuturkan, Al- 
Muzhiri menyatakan, “Siapa jemu berdoa, 
doanya tidak dikabulkan karena doa adalah 
ibadah, entah dikabulkan ataupun tidak.” 
Untuk itu, tidak sepatutnya bagi orang 
mukmin jemu beribadah. Terkait doa tidak 
kunjung dikabulkan, mungkin karena belum 
tiba waktunya, karena segala sesuatu ada 
waktunya, atau doanya tidak dikabulkan di 
dunia agar penggantinya diberikan di akhirat, 
atau mungkin penerimaan ditunda agar si 
hamba memohon dengan mendesak, karena 
Allah menyukai doa yang dipanjatkan dengan 
mendesak, di samping berdoa kepada Allah 
mengandung ketundukan, penyerahan diri, 
dan memperlihatkan kemiskinan. Siapa yang 
sering mengetuk pintu, pintu hampir dibuka 
untuknya. Siapa memperbanyak doa, doanya 
hampir dikabulkan. 


MAYORITAS PENDUDUK SURGA 
ADALAH ORANG-ORANG FAKIR DAN 
MAYORITAS PENDUDUK NERAKA 
ADALAH WANITA 


HADITS KE-1743 


äi ^11 ^ äld -W IX 

*-*G Jt : jll tjJu ij 

j*£> \ 4 Li 0 

jp cUlj j&\ jl 'J\ JJ y Õ\ 

ICL M öfc lill cjlUl 

(il/I fy. JA U vV W IV: j Aj-^i-i) 


Usamah bin Zaid m meriwayatkan dari Nabi 
beliau bersabda, "Aku berdiri di ambang 
pintu surga maka aku pun menyaksikan bahwa 


1124 







kebanyakan yang memasukinya adalah 
orang-orang miskin, sedangkan orang-orang 
yang memiliki kekayaaan tertahan. Selain 
penduduk neraka telah diperintahkan untuk 
dimasukkan dalam neraka. Aku berdiri di 
ambang neraka, dan ternyata kebanyakan 
penghuninya adalah para wanita." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menjaga dari kesialan wanita (17)) 

.Penjelasan--- 

iii : Maksudnya adalah para pemilik unta, 
kekayaan, dan wibawa di dunia. Pendapat 
lain menyatakan, maksudnya adalah para 
penguasa. 

ü?*££•: Mereka tertahan di pintu surga untuk 
perhitungan amal. 

jiiJl j) ^ ji *jü)l : Maknanya; 

siapa yang layak masuk neraka di antara 
orang-orang sesat karena kekafiran atau 
kemaksiatan-kemaksiatannya. 

iliUl liiiõ j; Üic iSV»: iS) di sini untuk fuja'iyah 
(tiba-tiba dan tanpa diduga), 
mubtada', khabarnya itlill. 


HAD 1 TS KE -1744 


«f ^ Utt " „ 

^ <caL**l — Wtl- 

y&\ (JJju Ca :J\J t^juj <uic- <Ull 

Jp 

OLw 


Usamah bin Zaid ess meriwayatkan 
bahwa Nabi bersabda, "Tidaklah aku 
meninggalkan suatu fitnah setelahku yang 
lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi 
fitnah wanita." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Menjaga dari kesialan wanita (17)) 

---Penjelasan.-. 

sliill ijj* jjp ^a\ <£•**j c^s 11 : Karena 

fitnah yang ditimbulkan wanita lebih berat 
dari fitnah lain, seperti diperkuat firman Allah 
e&, “Dijadikan indah pada (pandangan) 
manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu; wanita-wanita .” (Äli ‘Imrän: 
14). Allah menyebut benda-benda ini sebagai 
syahwat. Pada mulanya, syahwat disebutkan 
secara tidak jelas, setelah itu dijelaskan 
dengan benda-benda yang tertera dalam 
ayat ini. Dengan demikian diketahui bahwa 
benda-benda yang disebut dalam ayat ini 
adalah inti syahwat. Seakan dikatakan, 
kecintaan terhadap syahwat yaitu wanita, 
dijadikan indah dalam pandangan mata. 
Sebagian dari wanita disebut syahwat mumi. 
Seakan dikatakan bahwa benda-benda ini 
diciptakan untuk syahwat dan kenikmatan, 
bukan yang lain. Konteks ini menunjukkan 
celaan, dan kata syahwat untuk orang-orang 
yang telah mencapai tingkatan makrifat 
dianggap sebagai sesuatu yang hina, dan 
menikmati syahwat adalah bagian untuk 
hewan. Wanita disebut lebih dulu sebelum 
yang lain sebagai isyarat bahwa mereka inilah 
asal usul syahwat Adanya fitnah karena 
wanita paling berat, karena lelaki mencintai 
anak demi wanita, khususnya bagi anak yang 
berpisah dengan ibunya karena perceraian 
atau kematian. Mujahid menyatakan terkait 
firman Allah esi, "Hai orang-orang mukmin, 
sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh 
bagimu" (At-Taghäbun: 14). Sebagian di 
antara mereka mendorong seorang suami 
memutuskan ikatan kekeluargaan atau 
durhaka kepada Rabb, sehingga karena 
kecintaan terhadap istri atau anak, ia 
menuruti kemauan mereka. Orang bijak 
mengatakan, "Seluruh wanita buruk, dan 


1125 








yang paling buruk terkait wanita adalah 
tidak pemah merasa cukup dengan mereka.” 
Meski wanita kurang akal dan agama, mereka 
mampu mendorong lelaki untuk melakukan 
sesuatu yang menunjukkan kurangnya akal 
dan agama, seperti sibuk dengan urusan 
dunia dan mendorong si suami mati-matian 
mencari dunia. Inilah kerusakan paling berat. 
Demikian penuturan Al-Qasthalani. 


KISAH TIGA ORANG YANG 
TERKURUNG DALAM GUA 


HADITS KE-174S 


> «U4IŽ. Al Jlfr 01 -Wlo 

i&s £0. :jvl <fLj 01* äi *^\ 
ä tjižJä JKM fiJliÖ OÄ 
ju] :jll fj*i cišü 

# { ^ ^ I *|l J* 1 » ^ 1 *>• *" | < •? ✓i l I ^ *1 

JU3 J^a3b <ÜJl Jjfrdl 

0 ^ 4 -ä ‘ 0 ^ J, 0 ^ §1 fiiil 

«oSÜ-b ijrÜ Jiti ijrl p <jfi £04 
,Ja 13 <Ä--ia]l { j^ i 1 jLj j\j0tls (j\i 

jUSU Ha lill cJLx9 caJOI c%**ux^\3 
iLt jjÄÜa£> Illill} jl ci0J : J\S 

>i3i ^ uj^sj aus j>: fij 

«iXf>3 dUi cJüi <Jl 0*J HuS" jl 01)1 

^Ä3 :J\5 aU-JI <js£j <4*^3 u£ r^3l3 

^ jl fUü jl 0111 :>Sl J15J 0^ 
>j 31 äss Ü < 0 * o£ 0 f 01 H^-i 
QJo Ji .44 düS JUS S :cJÜl illill 


> • «'n . 5T • * ^ 5 ✓ 1 " «ju ✓ 

OJülS UJJ Vfl** 4 jU> 

^ll 0üU jhij S/j «4Jdl J3l :cJll jO 

iiil jl fjüü 6Ž '4K&% 

203: j\3 40 & £06 «&>j ;&t Olli 

flü 5 } 0 JJI :>4 jllj 0&1 ^ 

J>, t''P _,-J ° 1 

J lj ATirtfrli <sj3 j£ j jki 1 O^>Uuil (Jl 

.-Tl, -l|* Il •» •«'< -C > f- •? -i,? 

<U*jj3 <(3jXjl dU3 (Jl OJU*3 J^u jl ilb 

G : jlü «pii. 0 l£f !3j 0 j il? Cü^Al ji. 
jjbll dUi (Jl jl&l cJlÄ 3 jjii- ( 0a*l djjl JuA 


:cii3 :Jll (J^ 0 ^i bÜ l^l3 «l^fljj 
piu cc5" jl 0 U 1 ell l^SllJ “il ^ 4 x ^1 U 
uLtifCa iie 20 li (i 4 >j ^ 1^1 i3Ji oJJLs (Jl 

(H^ 

iLi. tSJli.1 lil vjU ^A :^Jl rt :j tSjliJl <»-_/-!) 

(^i <iil »jj*l 


Ibnu Ümar m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Ada tiga orang yang sedang 
berjalan kemudian turun hujan laiu ketiganya 
masuk ke dalam gua di sebuah gunung. 
Namun, kemudian gua tersebut tertutup oleh 
batu. Kemudian di antara mereka berkata 
kepada yang lainnya, 'Mintalah kepada 
Allah dengan perantara (wasilah) amal 
paling utama yang pernah kalian lakukan.' 

Orang pertama pun berkata, 'Ya Allah, aku 
memiliki dua orang tua yang sudah renta. 
Suatu hari aku keluar menggembala untuk 
mendapatkan susu kemudian aku datang 
membawa susu, laiu aku berikan kepada 
kedua orang tuaku, laiu keduanya meminum 
baru kemudian aku berikan minum untuk 
bayiku, keluarga, dan istriku. Pada suatu 
malam, aku mencari susu. Setefah aku 


1126 




kembali dan aku datangi mereka ternyata 
keduanya sudah tertidur. Aku enggan untuk 
membangunkan keduanya untuk meminum 
susu sedangkan anakku menangis di 
bawah kakiku karena kelaparan. Begitulah 
kebiasaanku dan kebiasaan kedua orang 
tuaku hingga fajar. Ya Allah, seandainya 
Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan 
itu semata mencari rida-Mu maka bukakanlah 
celah untuk kami agar kami dapat melihat 
matahari darinya.' Maka terbukalah sedikit 
celah untuk mereka. 

Orang kedua berkata, 'Ya Allah, sungguh 
Engkau mengetahui bahwa aku seorang 
lelaki yang sangat mencintai seorang wanita, 
putri dari pamanku, seperti kebanyakan läki¬ 
läki mencintai wanita. Suatu hari dia berkata 
bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya 
kecuali aku dapat memberi uang sebanyak 
seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil 
mengumpulkan uang tersebut. Ketika 
aku sudah berhadapan dengannya dan 
aku hendak menyetubuinya, dia berkata, 
'Bertakwalah kepada Allah dan janganlah 
kamu renggut keperawanan kecuali dengan 
cara yang benar.' Maka aku berdiri laiu 
pergi meninggalkan wanita tersebut. Ya 
Allah, seandainya Engkau mengetahui apa 
yang aku kerjakan itu semata mencari rida- 
Mu maka bukakanlah celah untuk kami. 1 
Maka terbukalah dua pertiga dari batu yang 
menutup pintu gua. 

Kemudian orang yang ketiga berkata, "fa 
Allah sungguh Engkau mengetahui bahwa 
aku pernah mempekerjakan seseorang untuk 
mengurusi satu benih tumbuhan laiu aku beri 
upah namun dia tidak mau menerimanya. 
Laiu aku sengaja mengembangkan benih 
tersebut sehingga darinya aku bisa membeli 
seekor sapi dan seorang penggembalanya. 
Kemudian di suatu hari orang itu datang 
kepadaku seraya berkata, 'Wahai Abdullah, 
berikanlah upahku yang dulu.' Laiu aku 


katakan, 'Kemarilah, lihat seekor sapi dan 
penggembalanya, itu semua milikmu.' Dia 
berkata, 'Kamu jangan mengolok-olokkul' 
Aku katakan, 'Aku tidak mengolok-olok kamu 
tetapi itu semua benar milikmu.' Ya Allah, 
seandainya Engkau mengetahui apa yang 
aku kerjakan itu semata mencari rida-Mu 
maka bukakanlah celah untuk kami.' Akhirnya 
mereka bisa terbebas dari gua tersebut." 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Beir (34), Bab: 
Bila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa 
seizinnya, kemudian ia rela (98)) 

--Penjelasan - - -. 

j £: Luban g di dalam gunung (gua). 

: Bongkahan batu besar 
kemudian jatuh menutupi pintu gua 

0 | 3 *f ^ £IT ü) di sini sesuai babnya 

dalam riida (kata panggil), kadang juga 
berarti terwujudnya jawaban, seperti orang 
yang ditanya tentang sesuatu oleh orang 
lain, misalkan dengan berkata, “Apakah 
kamu melihat Zaid?” Ia kemudian menjawab, 
“ Allähumma , ya.” Kadang juga disebut untuk 
mustatsna (sesuatu yang dikecualikan) 
yang jarang ada, misalkan seseorang 
mengatakan sesuatu laiu mengecualikan 
sebagian di antaranya dengan mengatakan, 
“Allahumma, kecuali jika demikian dan 
demikian." Al-Qasthalani menjelaskan, ia 
seakan memanggil Allah seraya memperkuat 
jawaban yang ia katakan. 

: Ayah dan ibu. 

j-j1 : Maksudnya aku pergi ke padang 

rumput laiu mengembalakan kambing- 
kambingku. 

: Wadah yang digunakan untuk 
memerah susu. Maksudnya susu yangdiperah 
dan ditempatkan pada wadah tersebut. 

&y\ : Aslinya ^ gijif, karena disandarkan 
kepada ya' mutakallim, nun-nya gugur dan 


1127 





di-nashab-kan sebagai maful, alif tatsniyah 
kemudian dirubah menjadiya'. 

laiali: Jamak (anak). 

: maksud keluarga di sini adalah 
kerabat, seperti saudara lelaki dan saudara 
perempuan, sehingga penghubungan kata 
kepada bukan penghubungan 
sesuatu pada dirinya sendiri. 

cJLiSi-lS: Aku terlambat pulang. 

: Pola yatafa’alu dari kata dhagha', 

artinya tangisan kencang. 

• < 

UjiiSj ^3: Kondisiku dan kondisi keduanya. 

-j »tf£l: Yaitu demi mencari rida-Mu, »lc*i 
ber-i’rab nashab sebagai maful lahu, yaitu 
demi mencari wajah-Mu, yaitu Zat-Mu. 

(maka bukalah) : Permohonan namun 
maknanya doa, mengikuti pola kata nashara 
yanshuru, 

;lJji Ji-jJI iL4 li isJr : Kaf tambahan, atau 
maksudnya ia menyamakan cintanya seperti 
cinta yang paling berat. 

Jcü 2li Ji- «IJl# uJJS jl2 S : konteksnya 
seharusnya begini; (uang) tersebut tidak akan 
didapatkan dariku sebelum kau memberiku 
sesuatu. Namun kata-kata ini termasuk iltifat 
(pengalihan konteks kata-kata). 

\£± : Maksudnya seratus dinar. 

pi-\ J 21 5 S : Kiasan untuk melenyapkan 
keperawanan si gadis. 

: Yaitu keperawanan tidak boleh 
dihilangkan tanpa melalui pernikahan yang 
sah dan halal. 

jyL: Takaran memuat tiga sha'. 

jLjü JLtSo : All ah membuka pintu gua. 
Imam An-Nawawi menyatakan, hadits ini 
menunjukkan keutamaan berbakti kepada 
kedua orang tua, keutamaan melayani 
keduanya dan lebih mementingkan keduanya 
dari siapapun yang lain, entah anak-anak, 
istri, atau yang lain. Juga menunjukkan 


keutamaan menjaga diri dari segala hai yang 
diharamkan, terlebih setelah mampu untuk 
melakukan keharaman dan bemiat untuk 
itu. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya 
akad ijarah, keutamaan menjaga ikatan baik, 
amanah, dan murah hati dalam b ermuamalat. 


y 


1128 




BAB 51 
TOBAT 


ANJURAN BERTOBAT 

HADITS KE-1746 

: jü tAJLP 4ÜI doJu>- -Wll 

# * ** • ** ^ 

: JUS ÄI tfLj jvl 

õa jjrs 1S1 aü uS} ^ ai 

äjj <5^ £ JjŠa 

‘j*4? äiiij (44^ «$i 

&!Si a; 652 õis £5 j 4 6452 

a^^i^jöiõis^di 

:Jljü <U)1 Jji i_jL \6 :jus»jJ1 i i_jkS" SY : j 4j*-j£-t) 

('_äj 


Abu Hurairah sa meriwayatkan, Nabi g| 
bersabda, "Allah berfirman, 'Aku berada 
dalam prasangka hamba-Ku dan Aku 
selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku. 
Dika ia mengingat-Ku dalam dirinya maka 
Aku mengingatnya dalam diri-Ku. 3ika ia 
mengingat-Ku dalam perkumpulan maka 
Aku mengingatnya dalam perkumpulan 
yang lebih baik daripada mereka. Jika 
ia mendekat kepada-Ku sejengkal maka 
Aku mendekat kepadanya sehasta. Dika 
ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku 
mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia 


mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku 
mendatanginya dengan berlari."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya" (15)) 

.Penjelasan.. 

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya pada 
nomor 1713. Syarah-nya silahkan dibaca 
pada hadits tersebut. 


HADITS KE-1747 


^ -wtv 

5| A-jOJ qS- >^1} Ajlfr <U)I ^9 

lft\S Zyi «ij* 

"J* «üž 513 ^3^ £*5 0' 

-,? «* ,- >? ■J.s •?. s' .•r- 

Jj3 *.UJ jji J15 1-OJfc AJ JU3 AA)1 Jf 

cb> ^ o 31 ^ ^ r* ^ 

i"*T" i- '— • - „ ?. ;- 

A*uu? 14 JL& Aju>j (A4>Jl^o Ajj « 

,7 c; •, • .7 ^ 6* -"i,;, 

JlSj < n fl jiTiinila (A^tjp j»U3 (AmoI^ a«£>j3 Aji^/j 

jii A&. Üi,i «Jb .13 c 4 ii 
äi £?jl : jlä ‘AAil li jl 


t ^* *->T 1^ 1^1^ ^ ^ 5j| *r 

»JU£> bo (AmiI^ £3j Jfcj <A^jJ 


1129 






(ijjJI <—jVj t roljfrJl A< :j gjjUdl 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan (dua 
hadits yang salah satunya) dari Nabi ^ 
dan yang lain dari dia sendiri, dia berkata; 
"Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa- 
dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, 
ia khawatir gunung itu akan menimpanya, 
sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) 
melihat dosa-dosanya seperti lalat yang 
menempel di batang hidungnya, kemudian 
ia mengusimya seperti ini laiu terbang." Abu 
Syihab mengisyaratkan dengan tangannya 
di atas hidungnya. Kemudian dia berkata, 
"Allah merasa gembira karena tobatnya 
seorang hamba melebihi kegembiraan 
seseorang yang tengah singgah di suatu 
tempat yang mencekam dengan ditemani 
hewantunggangannya. Perbekalan makanan 
dan minuman berada di tunggangannya. 
Kemudian ia merebahkan badannya laiu 
tertidur. Ketika ia terbangun, ternyata hewan 
tunggangannya terlepas dengan membawa 
perbekalan makanan dan minumannya, 
hingga ketika ia merasa sangat panas dan 
haus, atau seperti yang dikehendaki Allah, 
ia pun berkata, 'Sebaiknya aku kembali saja 
ke tempatku tädi.' Kemudian ia kembali dan 
tertidur. Ketika ia mengangkat kepalanya, 
ternyata hewan tunggangannya telah berada 
di sisinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Tobat 

(4)) 

... - Penjelasan- 

&: Kata bahagia bagi Allah adalah majaz 
untuk rida-Nya. Al-Khattabi menjelaskan, 
makna hadits; Allah menyukai dan menerima 
tobat. Kesenangan yang lazimnya dikenal 
manusia tidak boleh bagi Allah. Ini sama 
seperti firman-Nya, "Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada 
golongan mereka. n (Ar-Rüm: 32). Yaitu 


mereka senang. Ibnu Faurak menuturkan, 
farah menurut bahasa artinya senang, juga 
untuk arti sombong, seperti disebut dalam 
firman Allah s& , " Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang terlalu 
membanggakan diri." (Al-Qashash: 76) Juga 
diartikan rida, karena orang yang merasa 
senang karena sesuatu dan rida padanya, 
dalam bahasa Arab disebut fariha bihi. Ibnu 
Abi Hamzah menuturkan, kebaikan Allah 
untuk orang yang bertobat dan ampunan 
yang Ia berikan padanya dikiaskan dengan 
kebahagiaan, karena menurut kebiasaan 
orang raja kala merasa gembira karena 
perbuatan seseorang, ia benar-benar 
memperlakukannya secara baik. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ulama menyatakan, 
kebahagiaan Allah adalah rida-Nya. Al- 
Marazi menuturkan, kebahagiaan ada banyak 
macamnya, di antaranya rasa senang disertai 
keridaan terhadap sesuatu yang membuat 
senang. Maksud bahagia di sini adalah Allah 
meridai tobat seorang hamba, melebihi 
rasa bahagia orang yang menemukan 
kembali barang hilang miliknya di padang 
luas. Keridaan diungkapkan dengan kata 
kebahagiaan untuk menegaskan makna 
rida dalam diri orang yang mendengar, dan 
penekanan terhadap penegasan keridaan. 

: Yaitu siapa yang berada di sana, ia 
mati, atau membinasakan siapa yang melalui 
tempat tersebut, atau maksudnya adalah 
tempat yang dikhawatirkan mematikan 
orang. 

vL.\j öJio jj j : Hewan tunggangannya hilang, 
ia kemudian pergi mencari-carinya. 


HADITS KE-1748 


(JVl :Jll tilfr (tgj -WtA 

äi iil 


1130 






j • *«"»*■' « > - j • 

J AJU^l Jl3j co^äj ^ . h d i*< (p^ 

i^oÜ' 

(tjjsll (_ili t :Ol_jC jJl <_jU 5" A* lj A*^»-t) 


Anas bin Malik m berkata, "Rasulullah ^ 
bersabda, 'Allah lebih gembira dengan tobat 
hamba-Nya melebihi salah seorang dari kalian 
yang mendapatkan hewan tunggangannya 
yang telah hilang di padang yang luas/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Doa" (80), Bab: Tobat 
(4)) 


-Penjelasan-- 

jt : Berpapasan dan menemukan unta 
miliknya secara tidak sengaja, ia akhimya 
mendapatkan kembali unta tersebut, seperti 
disebutkan dalam kata pepatah, “Sesuatu 
ditemukan oleh orang yang berpengalaman.” 

ilit ii j : Unta tersebut terlepas secara tidak 
sengaja. Ibnu Sikit menuturkan, cJiii 
isjiii (untaku hilang), cili (aku tidak 
mengetahui tempamya). 

pii j?j\ 'j, '■ Disebut dengan mudhaf artinya 
padang pasir, tidak ada makanan ataupun 
minuman di sana. 


LUASNYA RAHMAT ALLAH 

HADITS KE-1749 


J\S : jlfl 4jjl ojjjÄ doai- -WIA 

Sl<o&ä jjž ^ 4 c£ .jjii 


/ .1-> * i 


<dll J_ji *1»- \j* <_<U \ »ju i_>US' 0 A ;ij 

(ijuiu |j ljuj 


Abu Hurairah sgs meriwayatkan, Rasulullah 
ig bersabda, "Ketika Allah menetapkan 
penciptaan makhluk, Dia menüüs di dalam 
Kitab-Nya yang berada di sisi-Nya di atas 
'Arasy (yang isinya), 'Sesungguhnya rahmat- 
Ku mengalahkan kemurkaan-Ku.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang firman Allah Ta'ala: "Dan Dialah 
yang menciptakan (manusia) dari permulaan, 
kemudian mengembalikan (menghidupkan) 
nya kembali" { 1)) 

-Penjelasan-- 

jü-l &\ ^ : Setelah menciptakan makhluk, 

seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Maka 
Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua 
masa.” (Fushshilat: 12) Atau yang dimaksud 
adalah jenis, dan ^ disebut dengan makna 
menyempurnakan, menuntaskan, dan 
memberlakukan. 

Ajtä t \CŠ : Yaitu Allah memerintahkan pena 
untuk mencatat dalam Lauhul Mahfuzh. 
Kemungkinan yang dimaksud kitab adalah 
lafal yang Allah tetapkan, seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, “Allah telah menetapkan, 
'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang’." (Al- 
Mujädilah: 21). 

j&S\ jjl Jilt 345 : Ada yang menyatakan, 
maknanya adalah di bawah Arasy, sama 
seperti firman-Nya, " Sesungguhnya Allah 
tiada segan membuat perumpamaan berupa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.” 
(Al-Baqarah: 26). Alasan penakwilan ini; 
mustahil ada suatu makhluk berada di atas 
Arasy, namun juga tidak terlarang untuk 
memberlakukan kata-kata ini secara zhahir, 
karena Arasy adalah salah satu makhluk 
Allah. Kemungkinan yang dimaksud (Jüc j*i) 
adalah nama dan ilmu-Nya, sehingga kata 
tersebut bukan berarti tempat, tapi isyarat 
kesempumaan keberadaan-Nya tersembunyi 
dari makhluk, jauh dari daya nalar mereka. 


1131 








gfü ddfc dl : Maksud amarah adalah 
konsekwensinya, yaitu kehendak untuk 
menimpakan siksa kepada siapa yang 
tertimpa amarah, karena dominasi di sini 
mengacu pada keterkaitan, maksudnya 
kaitan rahmat mengalahkan kaitan amarah, 
karena rahmat adalah keharusan bagi Zat- 
Nya yang suci, sementara marah bergantung 
pada amalan hamba yang muncul. Pendapat 
lain menyatakan; makna mengalahkan di sini 
adalah banyak dan menyeluruh. 

ojü jt cSk artinya sebagian besar 
tindakan si fulan adalah tindakan mulia. Ath- 
Thaibi menjelaskan, rahmat disebut lebih 
dulu mengisyaratkan bahwa bagian makhluk 
untuk mendapatkan rahmat, lebih banyak 
dari bagian mereka untuk mendapatkan 
amarah, rahmat didapatkan tanpa kelayakan, 
sementara amarah hanya mereka dapatkan 
dengan kelayakan. Rahmat mencakup sedap 
orang, baik dalam wujud janin, bayi yang 
masih disusui, anak yang sudah disapih, anak 
yang tumbuh besar sebelum ia melakukan 
ketaatan. Sementara amarah hanya ia 
dapatkan setelah melakukan dosa yang 
membuatnya layak mendapatkan amarah. 


HAD1TS KE-1750 


:j\3 tilfr iül -Wo* 

4# tfjuj g* Äi Äi 

OLUÜ &!■ öj» ÄI 

io * 1 Jj • ? • «■’ . K* 0 «•» - «■» f ^ 

*lll <—>1^" YA 

(»j> ISU 


-•J f > • 


Abu Hurairah as berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah jSg bersabda, 'Allah menjadikan 
rahmat (kasih sayang) seratus bagian. Maka, 
Dia menahan yang 99 bagian di sisi-Nya 
dan menurunkan satu bagiannya ke bumi. 
Dari yang satu bagian inilah seluruh makhluk 
berkasih sayang sesamanya sehingga seekor 
kuda mengangkat kakinya karena takut 
anaknya akan terinjak olehnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Adab " (78), Bab: Allah 
menjadikan rahmat menjadi seratus bagian 
(19)) 


-Penjelasan-- 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 
Fath; Al-Karmani menjelaskan, rahmat di 
sini sebagai ungkapan untuk kehendak untuk 
menyampaikan kebaikan. Kuasa Allah tiada 
terbatas, demikian halnya dengan cinta-Nya. 
Namun dalam hadits ini dibatasi sebanyak 
seratus hanya sebagai perumpamaan, agar 
mudah difahami, mempersedikit apa yang 
dimiliki makhluk, dan memperbanyak apa 
yang dimiliki Allah. 


HADITS KE-1751 

“U£- Aii\ «-)Uaji-I Co.A>- 

l& fJuj ÜZ. &\ 3 ŠJI jp pj :JV5 

* * * «* I I — •» I *'*' • i > 4 “ • 5 II ^ «L 1 ! 

bl ijLvA (V^JJü Jl9 

#4* :fiij *3* ÄI ^1 12J JÜl 
jl jf jaJü Sl :\Ii5 jliJl IajJj 
2^* i>? «5^" Ä: jUl Sl 

aJLjjj jljil oL \K obT YA : j 4>^>l) 


1132 







Ümar bin Khatthab m berkata, "Rasulullah 
pernah memperoleh beberapa tawanan 
perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada 
seorang perempuan yang biasa menyusui 
anak kecil. Apabila dia mendapati ada 
anak kecil dalam tawanan tersebut, maka 
ia akan mengambilnya dan menyusuinya. 
Nabi lantas bersabda kepada kami, 
'Menurut kalian, apakah perempuan itu tega 
melemparkan bayinya ke dalam api? Kami 
menjawab, 'Sesungguhnya ia tidak akan tega 
melemparkan anaknya ke dalam api selama 
ia masih sanggup menghindarkannya dari 
api tersebut.' Laiu beliau bersabda, 'Sungguh, 
kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya 
melebihi kasih sayang perempuan itu 
terhadap anaknya/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Kasih 
sayang kepada anak; mengecup dan 
memeluknya (18)) 


Penjelasan 


Üisfj ÜUl tX &J : 

Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath; ada 
sebagian kalimat yang dibuang di sini, seperti 
dijelaskan dalam riwayat Isma’ili dengan 
lafal; jika ia (si wanita tawanan) menemukan 
seorang anak kecil, ia meraih anak itu 
laiu ia susui. Ia kemudian menemukan 
seorang anak kecil laiu ia raih dan ia dekap 
di perutnya. Melalui konteks riwayat ini 
diketahui bahwa si wanita ini kehilangan 
anaknya dan berbahaya baginya karena susu 
mengumpul di buah dadanya. Setiap kali 
menemukan seorang anak, ia susui anak itu 
untuk mengurangi air susu di buah dadanya. 
Selanjutnya ketika ia menemukan anaknya 
sendiri, ia meraih anaknya itu laiu ia dekap. 

: Apakah kalian mengira. 

S Õ* jt : Tidaklah si wanita itu 
melemparkan anaknya secara suka rela. 


.alrti & : Syaikh Abu Muhammad bin 
Abu Hamzah menjelaskan, lafal ‘ibad di sini 
umum, namun maknanya adalah khusus 


untuk orang-orang mukmin saja. Ini sama 
seperti firman Allah esi, "Dan rahmat-Ku 
meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku 
tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang 
yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan 
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami” (Al-A’räf: 156). Rahmat di sini umum 
dari sisi kepatutan, namun khusus untuk 
siapa yang ditakdirkan mendapatkan rahmat 
saja. Kemungkinan yang dimaksud adalah 
rahmat Allah tidak sama dengan apapun juga 
bagi siapa yang sudah ditakdirkan sejak dulu 
kala mendapat bagian darinya di antara para 
hamba, bahkan hewan. Ini mengisyaratkan, 
siapapun selayaknya harus bergantung 
kepada Allah semata dalam segala urusan, 
dan siapapun yang ditakdirkan mendapat 
bagian kasih sayang hingga dihampiri yang 
lain karena rahmat yang ia miliki, maka Allah 
lebih menyayangi darinya. Oleh karenanya, 
siapapun yangpunya akal hendaklah menuju 
kepada siapa yang paling menyayanginya 
untuk memenuhi kebutuhannya. 


HAD1TS KE-1752 

oi ^ &\ VJCfi -J\ £4^ -Wof 

fiifi Jj-j S& : ji ‘filj &1 ffr 

$\ ÕU ty :Ü \j± 

# :Jvl C& 

:Jljõ 4!)! Jji uL rt W 

(<i»i 0 ' 


1133 






Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah ig bersabda, "Ada seorang lelaki 
yang sama sekali belum beramal baik 
berpesan bahwa jika ia mati agar mereka 
(anak-anaknya) membakarnya kemudian 
membuang setengah dari abunya (jasadnya) 
ke bumi dan setengah lagi ke laut seraya 
berkata, 'Sekiranya Allah menakdirkan 
baginya maka Allah tentu akan menyiksanya 
dengan siksaan yang belum pernah Dia 
lakukan kepada seorang pun.' Maka Allah pun 
menyuruh laut untuk mengumpulkan jasadnya, 
dan laut pun melakukannya. Kemudian Allah 
juga menyuruh bumi untuk mengumpulkan 
jasadnya, dan bumi pun melakukannya. 
Setelah itu, Allah bertanya kepada orang itu, 
'Mengapa kamu melakukan semua itu?' la 
menjawab, 'Karena takut kepada-Mu.' Maka 
Allah pun mengampuninya." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Tauhicf * (97), Bab: Firman 
Allah Ta*ala: “Mereka hendak mengubah 
janji Allah" ( 34)) 


.Penjelasan. 

õU i$i : Seharusnya konteks kalimat ini 
demikian; jika engkau meninggal dunia, 
namun kata-kata tersebut disampaikan 
dalam bentuk peralihan kata ganti. 

: artinya angin kencang 

menghembus dan mencerai-beraikan sesuatu. 

jlic $ ■ Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ulama berbeda pendapat terkait takwil hadits 
ini. Sebagian berpendapat, hadits ini tidak 
boleh diartikan menafikan kuasa Allah, 
karena orang yang meragukan kuasa Allah 
kafir. Disebutkan dalam hadits lain, orang 
tersebut melakukan hai itu semata karena 
takut kepada Allah, sementara orang kafir 
tidak takut kepada Allah dan Allah tidak 
mengampuninya. Kelompok ini menyatakan, 
hadits ini memiliki dua takwil. Pertama; 
maknanya; jika Allah menakdirkan siksa 
bagiku. Kedua; jjS di sini artinya mempersulit 
dan memperberatku. Allah sss berfirman, 


“Adapun bila Tuhannya mengujinya laiu 
membatasi rezekinya." (Al-Fajr: 16) Ini salah 
satu pendapat terkait firman Allah tm, 
“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), 
ketika ia pergi dalam keadaan marah, laiu 
ia menyangka bahwa kami tidak akan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka 
ia menyeru dalam keadaan yangsangatgelap, 
‘Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. 
Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah 
termasuk orang-orang yang zalim” (Al- 
Anbiyä': 87). Kelompok lain menyatakan, lafal 
hadits ini sesuai zhahimya. Hanya saja, kata- 
kata dalam hadits ini diucapkan orang yang 
tidak bisa mengontrol kata-katanya, tidak 
memaksudkan hakikat maknanya, juga tidak 
meyakini kata-katanya. Ia mengucapkan 
kata-kata tersebut saat rasa takut dan keluh 
kesah menguasai diri, tidak menyadari kata- 
kata yang terucap, sehingga ia disamakan 
seperti orang lalai dan lupa. Dalam kondisi 
seperti ini, orang tidak dihukum. 


HADITS KE-1753 

ilc (S&j £)l -Wor 

5? :jJUj ÄI £ill ^ 

JÜ3 äi ilfrj 

j3 jü :jl5 :$\S j&J of $ 

la C*J» bVŠ JaJ 1 £>■ J^c-l 

5- ji.i •' - . i' 

y£> 4ÄJl I^Jläaä (_a^\E ^ 

V&j* oUJÕd :J13 U :JÜb 

(0)UJt jjl Lj-Jo- i_>L ot i—ibS* V :(3 


Abu Sa'id Al-Khudri ae meriwayatkan dari 
Nabi $§, "Ada seorang laki-laki dari umat 
sebelum kalian yang Allah berikan anugerah 


1134 






harta yang barVyak. Orang itu berkata 
(kepada keluarganya) ketika menjelang 
kematiannya, 'Ayah macam apakah aku 
ini di hadapan kalian?' Mereka menjawab, 
'Ayah yang baik.' Orang itu berkata lagi, 
'Aku belum pernah beramal kebaikan sedikit 
pun. Untuk itu bila aku mati, bakarlah jasadku 
kemudian kumpulkan abu jasadku laiu 
buanglah pada hari ketika angin berhembus 
kencang.' Setelah ia meninggal, keluarganya 
melaksanakan apa yang ia pesankan. 
Kemudian Allah 'ess mengumpulkan abu 
jasadnya itu seraya berfirman, 'Apa yang 
membuatmu melakukan semua itu?' Orang 
itu menjawab, 'Karena akutakut kepada-Mu.' 
Akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah 
dengan mendapatkan rahmat dari-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 


.-.Penjelasan-- 

S/U iil : Ibnu Faris menjelaskan dalam Al- 
Qämüs, ra', ghain, dan sin adalah satu kata 
yangmenunjukkan berkah dan pertumbuhan. 
Ibnu Atsir menjelaskan, artinya Allah 
niemperbanyak dan memberkahi hartanya. 

JLijll: kelapangan dalam nikmat, berkah, dan 
perkembangan harta. 

: £JJi ojS artinya angin kencang 
menerbangkan dan menghilangkan sesuatu. 

ä : Pada hari angin berhembus 

kencang. 


HAD1TS KJE-1754 
(Lülii SjjjA fj,\ -Woi 

lujj & \ZJ jl S Al 


• -! » S 


:Jli Lujj ouil oj :jÜl Cl cC\ cjV3 


Jj i jl jCJ j^l u£j jül 


U ju tjC*} JjA£> iJ .Ü-Gj juÕJl jijü 
õj : jlii Lii GJil jl tUii olG>l ju <U)1 «Lmi 
^ :jÜ3 ty&l dliiji cc4ii? 

• * ?•> " t S - 


u Odj too-Ul jJJU bj <0 jl 

tülil :Jll lujj Lii Gõil ju £ül £lA U 

ji c^»i 4>j jvl :jvS £$ 
oi-bj viäl jii: Gj 'i jl ^ j^(: JÜ3 

s\J* U J-JuX# b^u -Uju OytP ^ 

-dil Jji c-»L ro W 

(dil f ^ Ijld-i oi 


Abu Hurairah m berkata, Nabi $$ bersabda, 
"Ada seorang hamba yang melakukan dosa 
-atau dengan redaksi lain: menjalankan 
dosa-, lantas hamba itu berkata, 'Wahai 
Rabbku, aku telah melakukan dosa -atau 
dengan redaksi 'aku telah berbuat dosa'-, 
maka ampunilah aku.' Laiu Rabbnya berkata, 
'Hamba-Ku tahu bahwa ia mempunyai 
Rabb yang bisa mengampuni dosa dan 
menghukumnya, maka Aku mengampuni 
dosa hamba-Ku.' 

Kemudian orang tersebut berdiam diri 
(tidak melakukan dosa) seperti yang Allah 
kehendaki, kemudian ia kembali melakukan 
dosa -atau berbuat dosa-, laiu ia pun 
berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah berdosa 
-atau melakukan dosa-, maka ampunilah 
perbuatanku.' Laiu Allah berfirman, 'Hamba- 
Ku tahu bahwa dia mempunyai Rabb yang 
bisa mengampuni dosa dan menghukumnya, 
maka telah Aku ampuni hamba-Ku.' 

Kemudian orang itu berdiam diri sekehendak 
Allah, kemudian ia melakukan dosa lagi -atau 
dengan redaksi menjalankan dosa-, sehingga 


1135 






hamba itu berkata, 'Wahai Rabbku, aku 
telah melakukan dosa -atau aku berdosa-, 
maka ampunilah perbuatanku.' Maka 
Allah berfirman, 'Hamba-Ku tahu bahwa 
ia mempunyai Rabb yang mengampuni 
dosa dan menghukumnya, maka Aku telah 
mengampuni hamba-Ku (Allah mengulangi 
firman ini sebanyak tiga kali))' Maka 
hendaklah ia beramal semaunya." 1 

(HR. Bukhari, Kitab: “TauhicT (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Mereka hendak mengubah 
janji Allah" (34)) 

..Penjelasan- 

t* Ü-U: Menghukum pelakunya. 
jaI: Aku melakukan dosa lain. 

: maksudnya Allah mengampuni 
tiga dosa si hamba. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menuturkan dalam Al-Fath, Al-Qurthubi 
menjelaskan dalam Al-Mufhim, hadits ini 
menunjukkan besamya faedah istighfar, 
besamya karunia dan luasnya rahmat 
Allah, juga kesantunan dan kemuliaan- 
Nya. Hanya saja istighfar yang dimaksud 
adalah istighfar yang maknanya tertanam 
kuat di hati beriringan dengan ucapan lisan 
untuk melepaskan jeratan tali sikap terus- 
menerus melakukan dosa dan memunculkan 
penyesalan. Inilah terjemah tobat Pengertian 
ini dikuatkan hadits lain, ‘Yang terbaik di 
antara kalian adalah sedap orang yang berbuat 
dosa yang bertobat.” Makna hadits; orang 
yang berulang kali berbuat dosa dan berulang 
kali pula bertobat Sedap kali melakukan 
dosa, ia kembali bertobat, bukan orang yang 
mengucapkan, " Astahgfirulläh" dengan 
lisan namun hatinya tetap teras menerus 
melakukan kemaksiatan. Ininamanya istighfar 
yang memerlukan istighfar. 


1 Imam Quithubi berkata, 'Hadits ini menjelaskan betapa 
agungnya karunia Allah, dan betapa tuas rahmat dan 
kemurahan-Nya. Akan tetapi, istighfar yang maknanya 
tertancap dalam hati ini diiringi dengan ucapan lisan.* 


KECEMBURUAN ALLAH DAN 
PENGHARAMAN SEGALA YANG KEJI 

HADITS KE-1755 

»•* ■»*., _ . „ •> •» • i., •- * • - 

S> 4jJl Syuu.0 ijS 4JJ1 -UC- -W00 

jsA jÄH : J15 ifLj 

Uj i\£a U JiJjJj 4&I ja 

& & % ä 


9 * 

r ju 


'lj <—V 1 lo : j iJjUiJI 


Abdullah bin Mas'ud, "Tidak ada yang lebih 
pencemburu dari Allah. Karena itulah Dia 
mengharamkan segala yang keji, baik yang 
tampak maupun yang tidak tampak. Dan 
tidak ada yang lebih suka dipuji daripada 
Allah. Karena itulah Dia memuji diri-Nya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsh" (65), Surat: 
Al-An'am (6), Bab: Dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 
baik yang tampak maupun yang tersembunyi 
(7)) 


-Penjelasan- 

jitl üt S : Fi’il tafdhil dari kata ghirah, 
artinya harga diri dan fanatisme bagi 
makhluk, sementara bagi Khaliq adalah 
larangan-Nya terhadap orang mukmin untuk 
melakukan apa yang Ia haramkan. 

tiüjl}: Maksudnya karena kecemburaan. 

jil jt C^ 1 Vi : fi'U tafdhil dengan 

makna maful, sementara madh sebagai 
fa'il-nya, seperti kalimat berikut; U 

£> JAÖI tj (tidak pemah 

aku melihat calak mata terbaik pada mata 
seseorang melebihi calak mata di mata Zaid). 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hakikatnya 


1136 








HADITS KE-1757 


adalah maslahat bagi para hamba, karena 
mereka memuji Allah, laiu Allah memberi 
mereka pahala, sehingga dengan pahala 
ini mereka mendapat manfaat. Allah Maha 
Kaya, tidak memerlukan apapun dari seluruh 
alam. Tidaklah berbahaya bagi-Nya jika 
seluruh alam tidak memuji-Nya. Hadits ini 
menunjukkan keutamaan memuji Allah, 
bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, 
dan seluruh zikir lainnya. 


HADITS KE-1756 


2 i> «* - t* . , . ' • > f > • ^ 

«jjjA 3I -W0*\ 

Ijlj b\ & ‘j&y 

(äjoÜI VY "W !(_j <j>-^»-I) 


Abu Hurairah s® meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 
kecemburuan, dan kecemburuan Allah adalah 
apabila seorang mukmin mengerjakan apa 
yang diharamkan oleh Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 


- 1^1 iiilfr aui j -W6V 


^ <fkj *£* ÄI J* 4A31 

(•jjiJl <—Aj VY iqIScJI IV rj *j»^».l) 


Asma' meriwayatkan bahwa ia mendengar 
Rasulullah jg bersabda, "Tidak ada sesuatu 
yang lebih cemburu daripada Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nikah" (67), Bab: 
Kecemburuan (107)) 


HADITS KE-1758 


»} * j* . ,1 >^ ». j » < 

(4JL£> 4Äll õoa>- -WoA 

ji ^ji jü aJ s fci ^ %j 

SüÜall p|l) 4Ü1 Jil ej^-ll (Jüu^ aJlC- 

o£lii Sl j® 1 

:jll lj* Jl 4A11 \J :jijjl JÜl (olslfjl 

(*4^ gjp' 

(ijUS*t ujUS* \ 


-Penjelasan.. 

iil yfc jt Jul : Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menjelaskan dalam Al-Fath, Al-Karmani 
dan lainnya menjelaskan hadits ini. Intinya 
demikian, kecemburuan Allah bukan 
karena perbuatan yang dilakukan atau 
tidak dilakukan seorang hamba. Untuk itu, 
kata-kata ini perlu diperkirakan. Artinya, 
kecemburuan Allah terhadap laran gan 
yang dikerjakan atau semacamnya. Ath* 
Thibi menjelaskan, perkiraannya demikian; 
kecemburuan Allah ada agar larangan-Nya 
tidak dilakukan. 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan 
bahwa ada seorang laki-laki mencium 
seorang wanita, ia laiu menemui Nabi j§ dan 
memberitahukan hai itu kepada beliau. Ma ka 
turunlah firman Allah (yang artinya), "Dan 
dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bagian permulaan 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk." (Hud: 
114)) 


1137 







Laki-laki itu laiu bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah ini khusus untukku?" Beliau menjawab, 
"Untuk semua umatku." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat' 
(9), Bab: Shalat adalah kafarah (4)) 

...Penjelasan- 

' pagi dan sõre hari. 

JJJI ja \iijj : saat-saat malam yang berdekatan 
dengan siang hari, <äJjt artinya mendekati 
sesuatu, bentuk tunggalnya zulfah. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, shalat di dua ujung 
hari adalah shubuh, zhuhur, dan ashar, dan 
shalat di waktu malam adalah maghrib dan 
isya'. 

Osfcjj: menggugurkan. 

oUi-Jl : dosa-dosa kecil berdasarkan hadits, 
"Sesungguhnya shalat hingga shalat 
(berikutnya) menggugurkan (dosa-dosa kecil) 
di antara keduanya, selama dosa-dosa besar 
dijauhi.” Imam An-Nawawi menjelaskan, 
hadits ini secara tegas menunjukkan 
bahwa kebaikan-kebaikan menggugurkan 
kesalahan-kesalahan. Ulama berbeda 
pendapat terkait maksud kebaikan-kebaikan 
dalam hadits ini. Ats-Tsa’labi menukil 
bahwa sebagian besar kalangan mufassir 
mengartikan shalat lima waktu. Pendapat 
ini dipiüh Ibnu Jarir dan para imam lainnya. 
Mujahid berpendapat, kebaikan-kebaikan 
adalah ucapan seorang hamba ,"Subhänalläh 
wal hamdulilläh wa lä iläha illalläh wallähu 
akbar.” Kemungkinan pula yang dimaksud 
adalah kebaikan secara mutlak. 


HADITS KE-1759 


: j\l iifr 4Ü1 (sfcj tiUUe & -Wo^ 

«Jij i;\*l &äiii õie 


iUÜ <lli ül jil jjiy C: jlSS 


^j» «^LäJI : JÜ ÜLJI jJj 

£äl J* v£š jfcj g* äi jSl 

G : jlil jyil dl f 13 csSÜall fLj äi 

:jli äi OÜS' JjUÜ di. c^l 

Jj äi Sü :jü :jli ££ cJi JJ 

jd-U jil ii) v_jL CV AT 

(*;ic jL-i o' J» ow 


Anas bin Malik m mengatakan, "Ketika aku 
berada di dekat Nabi jgjj, datang seorang 
lelaki kepada beliau dan berujar, 'Wahai 
Rasulullah, saya telah melanggar hukum 
had, maka tegakkanlah atasku.' Nabi lantas 
tidak bertanya tentangnya. Ketika tiba waktu 
shalat, ia pun ikut shalat bersama Nabi 
Setelah Nabi mendirikan shalat, laki-laki itu 
menemuinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku telah melanggar had, maka tegakkanlah 
atasku sesuai Kitabullah.' Nabi bersabda, 
'Bukankah engkau shalat bersama kami?' 
'Benar,' jawabnya. Nabi bersabda, 'Allah 
telah mengampuni dosamu -atau dengan 
redaksi- mengampuni hukuman hadmu."' 2 

(HR. Bukhari, Kitab: "Hukum Pidand' (86), Bab: 
Apabila mengakui melakukan pelanggaran 
dan tidak menjelaskan, ‘ apakah imam 
menutup-nutupi (27)) 

-Penjelasan-- 

lii- : Aku melakukan suatu perbuatan 
yang mewajibkan hukum had. 


2 Imam Nawawi menjelaskan, "Maksud hukuman had di 
sini ialah maksiat kecil yang hanya perlu diberi hukuman 
peringatan karena kaffarannya hanya berupa shalat. 
Sekiranya dosa itu menghajatkan hukuman nad, tentu 
tidak bisa dihapus hanya dengan shalat" 


1138 








iii iilis : Nabi tidak menanyakan dosa 
apa yang ia lakukan, karena ini termasuk 
mencari-cari kesalahan yang dilarang, atau 
untuk menutupi aib. 

<il CA'4 % jüfc : Maka tegakkanlah hukum had 
yang Allah tentukan di dalam kitab-Nya. 

ddS li: Allah telah mengampuni dosamu 

atau had-mu. Keraguan ini berasal dari 
perawi. Imam An-Nawawi menjelaskan, had 
yang dimaksud adalah salah satu kemaksiatan 
yang mewajibkan hukum ta'zir. Maksudnya 
di sini adalah dosa-dosa kecil karena bisa 
digugurkan oleh shalat. Andai yang dimaksud 
adalah dosa besar yang mewajibkan had atau 
tidak, tentu tidak bisa digugurkan oleh shalat. 
Ulama sepakat, kemaksiatan-kemaksiatan 
yang mewajibkan hudud, hudud-nya tidak 
gugur oleh shalat Inilah penafsiran yang 
shahih untuk hadits ini. 


DITERIMANYA TOBAT SEORANG 
PEMBUNUH WALAUPUN ORANG 
YANG DIBUNUH BANYAK 

HADITS KE-1760 
. ^ 

^iil 4 Ä& 41)1 CS&J Ü -W*\* 

i£*\j jS jb fi UUll 5^ Jää 
Ü aS S hJ\I SJS ^ Ji :20 j ui üLi 
tfjSU üT cil: Jij id jül jb 

■ < ^ *• • ^ »ii i "'#*•; • o* -«i a i «*». 

13 o^JUu £US OjJl 
jl :o <Jl 4 jjl oljuül 
i j ***jÄ :Jl3j :oJJb ^Jl 4jjl JjÄj 

2] JÄii (ji^ ^ U4ÄA4 U 


(OLJIjjl blj* i_jU «t :»LwSll 


Abu ScTid Al-Khudri s§? meriwayatkan dari 
Nabi jgjjj yang bersabda, "Ada seorang dari 
kalangan Bani Israil yang telah membunuh 
sembilan puluh sembilan orang, kemudian 
ia pergi untuk bertanya (tentang peluang 
ampunan baginya)) Maka dia menemui 
seorang pendeta dan bertanya kepadanya, 
'Apakah ada pintu tobat bagiku?' Pendeta 
itu menjawab, Tidak ada.' Maka orang ini 
membunuh pendeta tersebut. Kemudian ia 
bertanya lagi laiu ada seorang lelaki yang 
berkata kepadanya, 'Datangilah desa ini.' 

Kemudian orang itu (pergi menuju desa 
yang dimaksud) dan ketika hampir menemui 
ajalnya ia bangkit sambil memegang 
dadanya, namun akhirnya meninggal dunia. 
Atas kejadian itu, malaikat rahmat dan 
malaikat azab (siksa) berselisih tentangnya. 
Laiu Allah mewahyukan kepada bumi yang 
dituju (yakni desa yang ia tuju untuk mencari 
tobat) agar mendekat dan mewahyukan 
kepada bumi yang ditinggalkan (tempat 
dia melakukan kejahatan) agar menjauh, 
laiu berfirman kepada kedua malaikat itu, 
'Ukurlah jarak keduanya.' Ternyata orang 
itu lebih dekat ke desa yang dituju maka dia 
diampuni." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Pära Nabf (60), Bab: 
Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman 
(54)) 

.Penjelasan. 

Jt: Ini mengisyaratkan bahwa peristiwa 
ini terjadi setelah kepergian Isa, karena 
rahbaniyah (kependetaan) adalah ajaran 
yang dibuat-buat para pengikutnya. 

*US: Miring. 

tijiS 5t .j i jj : Maksudnya kampung yang 
hendak ia datangi. 


1139 






ii :.j£ jj iil (/jlj : Maksudnya Allah 
mewahyukan kepada perkampungan yang ia 
tinggalkan. 

•ji Jj : Maksudnya ke perkampungan 
yang hendak ia tuju. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, mazhab dan ijmak ahlul ilmi 
menyatakan, tobat pembunuh dengan 
sengaja sah. Tidak ada seorang pun yang 
menentang pendapat mereka ini selain 
Ibnu Abbas. Adapun pendapat berbeda 
yang dinukil dari sebagian salaf, maksudnya 
adalah larangan dari sebab tobat, bukannya 
meyakini tobat pembunuh dengan sengaja 
tidak sah. Hadits ini secara jelas memperkuat 
hai tersebut. 


HADITS KE-1761 


jj* õi Cj* j**- jj' -WN 


Ä>I «Jlc- jjl ^jiJal UI UIL :J\| 

cilS* : jül il 


:JÜ3 j^l ^ jäij aJ* ÄI JU 4XM 


; * - n c- • s 
CXny»: JUd 

. 2 . *. i 


&l Oj :Jliii *f£j U* &I JU 4&I J^ij 

■J• i-' ->- vi, • 

:oj5—0j Aao ^Jü 

^ Lü isr UiS J }Š\ iii' uis Jjüi 

oui žf *JS 4*fj3 ^jiL Jjjl tSiJu 4»j 
j&il eü lijif 4 ddll : j\5 

Jiöi liv? asUUU UUS' 
jp sVj* Jj 

Nt :JUj Ai Jji vb f ^ S?>M **->') 


Ibnu Ümar sap meriwayatkan dari Shafwan 
bin Muhriz Al-Mazini, ia berkata, "Ketika aku 
sedang berjalan bersama Ibnu Ümar w>, ada 
orang yang memegang tangannya ketika 
menyodorkannya laiu berkata, 'Bagaimana 
kamu mendengar Rasulullah %% berkata 
tentang An-Najwa (pembicaraan rahasia 
antara Allah dengan hamba-Nya pada hari 
kiamat)?' Maka ia berkata, 'Aku mendengar 
Rasulullah ^ bersabda, 'Sesungguhnya 
Allah akan mendekatkan orang mukmin 
laiu ditutupi oleh naungan-Nya dan ditanya, 
'Apakah kamu mengetahui dosamu yang 
ini? Apakah kamu mengetahui dosamu yang 
ini?' Orang mukmin itu berkata, 'Ya, Rabbku.' 
Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya 
dan ia melihat bahwa dirinya akan celaka, 
Allah berfirman, 'Aku telah merahasiakannya 
bagimu di dunia dan Aku mengampuninya 
bagimu hari ini.' Maka orang mukmin itu 
diberikan kitab catatan kebaikannya. 
Adapun orang kafir dan munafik, maka Allah 
berfirman, 'Dan para saksi akan berkata, 
'Itulah orang-orang yang mendustakan Rabb 
mereka. Maka laknat Allah untuk orang- 
orang yang zalim.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Firman Allah Ta'ala: "Sungguh 
laknat Allah atas orang-orang yang berbuat 
zalim" (2)) 


...Penjelasan.. 

(£ 90)1 ii : Bisikan antara Allah dan hamba-Nya 
pada hari kiamat. Ini adalah karunia Allah 
karena la menyebut segala kemaksiatan si 
hamba secara rahasia. 

: Penjagaan dan penutupan aib yang 
diberikan Allah. 

: Allah menutupi aibnya di hadapan para 
makhluk yang ada di tempat pemberhentian 
hari kiamat. 

Jjj* iSj Ji : Allah membuamya mengaku 
dengan memperlihatkan segala dosanya, 


1140 






hingga ia mengetahui karunia Allah karena 
telah menutupi segala aib dan dosanya di 
dunia, juga ampunan-Nya di akhirat. 

ilili Ül *J±> £ <s\jj ; Binasa karena patut 
mendapat siksa. 

: Allah menutupi dosa-dosa si hamba. 

Stiili : Jamak lali dan il+i, (saksi) dari 
golongan malaikat, nabi, seluruh manusia, 
danjin. 


HAD1TS KE-1762 


užlit! p: jll i£Üli -WU 

cUi>c. 5331 . tjpj 

jj> 4^1 

d| £i. Jj* Ü»f 4 õUi fSj .JM 
oäj 3 j# 4-y ^ (3^ 5^1 Jj-y 

, " t? ^ I *A. , 5 .» 

ji* jp (“•?j <xc ’ Cwj ffe ^ 

(jalij 4)1 ^«9 4)1 Jj-J OJljJu JuÜj 

atiJtfj jp vll5\j3 5 U &&3i &J 
^ Jõi cSi õp <jil i*ii ^ 
jr$*% iSjfi (3 j' cSj**- if 5^ 

C%Xoü 

tiUb U^iauÄ' tJt9 jU^-lj AJUS t 3 -U£ 

*jLy A&. &\ 4Ü jL4 Pj õjjijl 
5j- iil ais dtf Ujä c$jj Si 5j> 

> 4 ijjuj 41* 4)1 Jfill jji,j lil-* 

\j$*S IjÜ-j ‘lj lii J (Ijum IJjLw jJtLulj »ajxä 

i _ «•* *» . 

0 0 ** •»"'* f I I I ^ ^ • f • 1 • i i * *[’«''• 

r?j> *!■*' i^^si f*/4 (3^ 

(J 3 *y 6 j 4 »J ij Jüjj A£>jj j*Ajj>-ll 


õi# fiiig j&lj aJI 4 ji aIji 
bJjJ Jš*j lil j 13 (j 3Jüjj) Ja|l> 

^3 jjii jj li <4 jl Õ\ 


«jJuj a! 1 4)1 4)1 Ji-j 1>P3 4)1 <>j 

35»j J^UaJlj j Illil coU? J>o- «SjjaJI tÜJõ 


AjLa ji^a-Li^allj jLLij 4-J-* 4JUl Jj —jj 

JoÄ pj gfö J^-l C^J C-iila3 

j>: (LÜ aILc- jbll UI ^ j/ll illi 
Jj—J 1^*1 g^lblU j 1—il i(j (jSUij 

fjj iii õjiiüii} «flij Äi 4 11 

•1 •' •>"*" >'A 1 > i 2 ' I 1"" • . -} 

J 1 «A- 1>? Ü? 3 ' 

<34^7 tljJuaS Jl Jou OjJlxS jo^SSM |«J ‘ijir?Ji 

fJj cJ£j jü jiif jäj cJtfjl 

jjSJl SjÜJj Ji- j, jjl pii V§ä jäll 

oii3 ^Jj jl cJlftj 

iil tallil 4 o 4 -> lil tclSo üUl JjlSi 

(jllljj aJl& il)l a!)1 Jj-jj 

Ajx. 5U-J ^/l (Jjl M (jl ‘(>4c^ 

jjj filiiill ^ iili jlft jlo SU-j J?. jlisil 

^1 Ji. jjLij aIž. ii) 1 fini jjij jj^3i 

jid li :iljJb cl J*J ‘ jlll Uj-J 

4)1 jjiij 11 : ill-i ^ jij jlll <li^ 

: JS- (iliiüjlil^f iSjžSj S»# iiii- 

<• 

1141 ii 4)1 jji.j il 4i!3 cJJ li jiL 
jaüj Äiul jjüj ^1 


1141 




AijS Aj) ,jii> Uii :iiÜU jj UÜ JÜ 

IŠUj : jyVJ lUuÖljhit ciikj ji j>ki 
J4u a£ £ «1U£1)3 Oft Akik j? 


j* 4)1 Jj-J 51 j*| l*Ü j>) j? <i!3 & 
< jküi j* c5 ‘M ji? oi fLj *3* äi 

V" 4*3 UI A~j £>1 jj j CJ^j 

•T- >i„ - - i lt {»•»„»•.•?„ >5» > «-‘fT 

A^kC’ 4)1 4)1 A j j u^ ccufrb 

«a^umDU Ijo «jÄl j* jiai bl <5^ Uoli jÜij 

ja &jk p £ gjs* 

<AjJl 5jj IjÄgiai «5^4^13) o£\i <dUi 

5^3 SU-j 5«^j 4iL ^ 

A-lfr 4)1 j-k 4)1 Jj-<5 

^ Ji (**2!/- Sjj *p5 c^ijUj 

t •■»;, ,!<,«< *•:» > «?.. .s-r* •'•'! • 

t w*«ŽÄd Jl ja.it uJ &4*JL& C%*JL* UJl3 Ca^ü 

aIjo jU cJli ji «^Ici^jUj JV3 Jä 

3# cJ&l J j*p3 fjl aiii U £ jül 

5? “ü ■**5’ o,- *ü j 4% ‘61 jj :cJoä 
jUü Akik j* ji coljj <dd)i ji? 
CwftiC’ Ü) 4)1 j t j^Jj *)|ji Cwk&l JJüj 

‘ ( jx- Aj )J0jJ H-JOJ lIoJjv j»jiJI W A > 

jSJj jp tŽlk»UM> jl 4)1 jžaAjjl 

J* 6, 6*3 J?J' 61 ‘4*5 jp 4^- li-JAJ" 

ci£ U 4)13 jift j* j j£ U 4)1$ Sl 4)1 
.ale. aaž 5U «j* y4 % ^j5i iS 
aü U? aü äi j^ iii jjlj jüi 

3 • i*f *M 4 • * £"’ 2* — | £ • ** ** • ^ 

jüj C%<JÜ (iU3 4JJI ^OJU jJu^ JLO 


u 4) 13 : j i^IaI j>*4 j (ÄjLu ^ jUj 
üjj iü jJ OS c^ii siili 
Äi ji iii j£j ji õjlüi 5 >j Sl ji 
5 ? li 5jä^j) 4ii j5»i Uj jäij * 3 £ 
Äi j^ in j£j jiikii aiS a^^ 
jf olji ji. yi) u 41133 ai jüj 
tü ^ ^Jj al^il 

tcJi3 U ju ‘illi 0 ^>J |kü : lp li iil (jca 

*.tjjii ui ji :ciü aj ji U jL Uj JÜ 
ygl!?' 4ll' 55 j? »j'jj 

L.^« j 4 I^Jü IjL^i JJ «jjilk 6 Ijj^Ü 

1 1 x*^ *»• i * ■j 2" # f 

t **^^ A ^ 0^**)l 

jäüull fLj AÜ ÄI jk in Jjij jäj 
u ^ i j* üjj j? ‘äSišJi i^j) tiifSii' jc. 

• r?*'' z+ ,jf , *1511 i'“f' a ■' 

OjXJJ dl) Ijj^Juj (j^ull Ullü-li Ait 

Uuls õjj&i jSt ^ ui ‘j^j^ii 6 , 
«uiülii i^iüvi üii Ua 5 Ü aii j 
üi aiSo uf iiij o 4 ^jj *%^j 61 Ü 33 
Ü e^Li)l lüli ^j*-l lÜSlž Ü-Ü 13 ‘jijiJl 
iii ^giižso Sij õiü^ 6 03)313«jAa*U)i 
«aü fiiti jüj 4ii &i jk ai jjij ji 3 

J* : (^ 5 ‘- aj 6 Jyli j^Lä)I jaj 6 . 
Uj^i ^-kl jU Sl 1*1 4 j |*^LmJI Sjj A^lü ^Jji 

f-i? -C| - 5- * 1-2? ,«’,“! «.rfön *- ■'?• *• 

J^3i Jp C<Xi3l bl3 jrt’JI A3jl^\k3 (4J*£ 

^ Jik lij ji ji j>>i ciji Üsii iii 3 ji 

-1 *. * ♦ 5 .ä 3 <- * • 5 — 1 511 H <* ! * " 1 1 *T 

^ 1 Aj>. Cw« k A t^»UJI 0^J3J>- 


1142 



‘äi o?' i*j «ä* A^jj ji õ^ ii #^1 j« 

“ * s *i- ^ 


äjijj äi dJ ^Uü ji jliu müT ss£ 

/ < *->t - >» -1 Jj. jt j oJt -?'''■ 

AJ OJU3 CnXmJ AjJlmoB (AJ CJJUtd CJmJ 

.$£i õilij jüUjZjj iili :jlS c&iil 
sp aJlf (5? i£l : jil jüii oj£ž Ji cjjlj 

iplijl ,_jil iCji ,jj lij <&ä 

C(1 Jj* ü*: f .uäu fj jL. 
6jj^J ja JifiJ ^jü ^ Jr jp ji; 
5 tli.cu; j. Ca" £s cjjti ui ji a' 

*t ti" t - 5? cT" • - •'?i* •» • «• isf ». ,t,t 
-V3 <jJU>-li jl .ÄAU Jl9 Aju Jüu lil :A*3 bld 
•" v UT • « » 

m* 

a j uoäa Sj ‘jl^i jIjü ajjI elli$ |üj dU>- 

■iSuf lii} :l$| Q clsl dLl}j & jivl 

^ **• i ^ i *" ^ ^ ^jji i i ^ j* otf^r *r i *i ^ 


Ji. I# A#Ji jjdl l# g ^3l j* 

«&$ iSj (J^ii õ* jy ä£jf ^ 

jjij Jl : jül jäi} aIc. äi ji äi 

db^' jj^ 5» ajä; jäi} äi ji äi 
d&&i jj S :Jvl jiif bii pl leilil :ciil 
cüi aus jL ge-ii jj jijt} \4?J" Vi 

&& j> j_*£* ‘4^*4 yü^i 

^i iü 4 äi 

jjij £jf gj jSU sfcl 0*1*1 :äif jtf 
äi jjij G :cJlil .jäij aJ* äi ji äi 
ji* f i j4J £;ii g£ siil jj jSu Sj 
:cJV3 H j^ä} S :jl5 Aij&f ol 2>»3 

^jguäl} 5^ jlH>Ajliäl3 4 


äi ji äi jjij c&teil jl :g>\ ji: 

£ii oi jSu oii «asfci j, jaij 

t.i t • ^ i '* • •'•f-.fti i.,- j 1{{ j,j!* •? 

ajjI \Oib^l *ll AJJjj : c Oji3 aj>*x!£ ol 
J \j*tj Jjij U JjjJü lij jäi} aJlC< AÜI ji 
UI} cl^Ii «iiiiil bj cjäi} aI1s> AA)I ji äi 


• tt 2 *■ K 


^Ji tjw jAfr ciii Jui cA ;Ü lilÄ 

j>*3 J*S ä? õi <jH a 
iii lüž aSil" j£ fLj *3i Äi Ji 
jp €\j ÕH äe# ‘j~j> ftli 
^ ^ s | Jiii jp Jj> iil 123 i^J i# c4i 
li J»j^ # l ^ cilij tl5 Jü *jp cJli JJ .äi 

i" t"" T" • t" t • " ■» • " • " ^ 
‘^r - <Ä>' c,vX t* j c ~r > j 

Oj^i : jlS .jäi dJli oa viif G :Ajji jpl 

AJJl Jj*t} O^J A3 0' ‘Ij^li 

(3^ Oi 1 ?* '■***£’ 4Ml A^JLP 4 AJi 

j3 ciSj läjjlg j-iiii tiiS >äi #Sii 

j-*j <äl jMjj ‘OjJ^i* 

O^aJl oC> j 1 lijls (|äil j? ^li 

Ajji c%»^.i> (jjJl Jsli CJl 9 j^jaJl 05 ^/il 

j. ; j ,-•>.£, Ji.^A»; jt j • ,r • . - 

\wftJb\jl AJ^4 *aSs- 3 AJ CivC*jJ 

goji cyoil} iiij5 dail U äi} 
4ii^ äi ji> 4A3i gji-j tiJlfiii} 

ti • ^ •*• * 0 *“• * ,5», • i ST"'*^‘1’ J ^'T <" ^ 

AjjjJu j (uS^d L>*^d ^jwJi Aai*ii*>j 

Ji :(idiS' jll dÜlfr 4jjl Aj} 3 dU^l :OjJjij 

Aili äi ji äi JJij bb %iäl cii.S 


1143 





ü&teä i fVS Jtöl Ji\r fbj 

& i* Ä13 sž ^5 ‘Jjy? ^ 

Ui ha liulfaj Sg* j^.£ji 

iii J6 äi *yij jp c^L \II1 :uJ^ jll 
t( dij 61 c- Äi J6 äi jpj jvi 

«- •' *5 «**t >^u - *.**“ •**' 'i- 

(t : JJLH 1 <*? HM Ojü J»J 

2Uie y dil :j\S all eliaij üi <ä£e 
i< jj Ü dl i&\ dc ^ ji -iil Jiij C 
‘ 0 J~ Äi J6 Ä' JjJj 5§ 4 AJi jIp 
\Sj ^1 £i& SS Ji- «4>j jl£-l ji 

t*' > {- # ** 9 *• > # *f *» *5*1* f 

u :cJi t 4 jJü jU cu * Jl > Uid AJU viUa l- 3 jju 

S?" -’ II"'* ^ I fJ f • f "lj » 5 i i.l * 4 l > ^ 

A3 " u? ^ d&y ö? <4 ^ 

ÄI J6 ÄI Jjij jll ÄI jjij jj} ÄI ji 

_^>- j $9 tJUUa jOAJ (iUlfr (ILu^l ijjuäj ^JlC- 

:cJlÄ 3 tj^l- ^1 ilLj^l (jil :cJÜ eü 

J* 0i5 ‘^ di ÄI Sj ÄI jrpj 5 

li Äljd OwJj Ca Ü.Ltf Sl t£>J^l S (j}l (ÄJjJ 

-» 'g> 

ji* £ ÄI öltf Õ*J-LÄ j? \Ua jLL&i 

äi ji äi g^jj ajl 6jH lü «iooii 

* > • 5'C •vi # ?,S ' ' A' * •T" 

JOj cOJUju La (Jjul 1^4 £*u#»i «jJUij <LJic- 

jj jjuj di äi j^» äi ^jj aji 6;Ti 

d 5 ^ (!)l Ji3 <Üa 

fJ6j di ÄI Ji jp ÄI j/i, .6*$ 

# Ji (J^l^ jp äi 613 12 J) 

^ — * 



S õl fLj d£ ÄI J6 ÄI JJiJ JU y 
OÜ J#? jJl »3Ji id 6iitl .i£d 0i/l 
jll li jA a^jil jjif ÕU al^d JJ^J jll ÄI 
^isü ÄU 0Ijiiitd) Jläuj dljd C Jlil 
|»jiJl 0* L?^ji ^ 5^) J| (|adjL)l lil 

tüllil l^jl (6dl^ llSj :dd Jll (oiidtJI 

J6 Ä' Ji-6 ffe j4 õi^' y 1 ' õ* 

yjjcu»i\j f i m ^S d ljÄ>- õ<> «jü6j df> 6l 

cüjil jJuj da Äi J6 Äi jjdj U-jv; f5 

ÄS^liJl J&j) 4jJl Jll JUju 3 4*i ÜJl ^iä J> 

Uilš- iLa 4JJ| ^jjl Jdj (|jÄ>- JjjjJl 

«ujii Jjifjij cU6 iftž Jä di «jJSji 

■»• -r s ? .f, ^ >'\ '.\' ° '' 

<u^a JJu tAJi jJCXlj «AJ uÄl»- 0^ 

l-oi 5** iloA> uIj v^ ijjjjliil 11 :j 

(l^clä- ^iil «j^UJl J&j '• < y?jj£- dil Jj*_) viUL 


Ka'ab bin Malik berkata, "Saya tidak pernah 
tertinggal dalam perang yang diikuti atau 
dipimpin langsung oleh Rasulullah % kecuali 
dalam perang Tabuk, tetapi saya pernah 
tertinggal dalam Perang Badar. Hanya 
saja, Rasulullah % tidak pernah mencela 
seorang muslim yang tidak turut dalam 
Perang Badar. Karena, Rasulullah jg| keluar 
hanya untuk mencegat kaum kafir Quraisy 
yang sedang berada dalam perjalanan 
dengan mengendarai unta hingga Allah 
mempertemukan kaum muslimin dengan 
musuh mereka tanpa terencana. Meski 
demikian aku ikut bersama Rasulullah 
pada malam Aqabah ketika kami berjanji 
untuk membela Islam. Dan aku tidak ingin 
kehadiranku di malam Aqabah ditukar 
dengan Badar meskipun Perang Badar lebih 
populer di kalangan kebanyakan orang. 


1144 



Berikut ini kisah ketika saya tidak turut serta 
bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. 

Belum pernah kondisiku benar-benar kuat 
dan mempunyai keluasan harta daripada 
ketika aku tidak ikut serta dalam perang 
Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya 
aku tidak menyiapkan dua ekor hewan 
tunggangan sama sekali dalam berbagai 
peperangan. Tetapi, dalam perang Tabuk 
ini aku bisa menyiapkan dua ekor hewan 
tunggangan. Telah menjadi tradisi Nabi 
bahwa dalam setiap peperangan beliau 
selalu merahasiakan tujuan peperangannya, 
hingga terjadilah perang Tabuk ini, yang 
mana beliau menjelaskan tujuan perangnya 
secara terang-terangan. 

Akhirnya Rasulullah jgjj pergi berangkat 
menuju perang Tabuk saat cuaca sangat 
panas. Dapat dikatakan bahwa beliau 
menempuh perjalanan yang amat jauh dan 
penuh risiko serta menghadapi musuh yang 
berjumlah besar. Laiu Rasulullah menjelaskan 
kepada kaum muslimin apa yang akan 
mereka hadapi bersamanya. Oleh karena 
itu, beliau memerintahkan kaum muslimin 
untuk mempersiapkan perbekalan perang 
yang cukup. Pada saat itu, kaum muslimin 
yang menyertai beliau banyak sekali. Tidak 
tercatat di sebuah buku yang terpelihara 
(Buku catatan berisi daftar mereka)) 

Ka'ab berkata, 'Karena jumlah orang yang 
ingin absen dalam peperangan itu hanya 
sedikit, membuat mereka menyangka tidak 
akan ketahuan selama tidak ada wahyu 
yang turun dari Allah yang menjelaskannya.' 

Rasulullah berangkat perang Tabuk ketika 
hasil panen buah sangat memuaskan, 
hingga aku harus memalingkan perhatian 
dari hasil panen tersebut. Rasulullah dan 
kaum muslimin yang ikut serta sudah bersiap- 
siap dan aku pun segera pergi untuk mencari 
perbekalan bersama mereka. Laiu aku 
pulang tanpa memperoleh perbekalan sama 


sekali. Aku berkata dalam hati, 'Ahh, aku 
dapat mempersiapkan perbekalan sewaktu- 
waktu. Aku selalu berada dalam dua pilihan, 
antara berangkat dan tidak hingga orang- 
orang semakin siap.' 

Rasulullah berangkat bersama 

kaum muslimin, sedangkan aku belum 
mempersiapkan perbekalan sama sekali. 
Terasa bagiku bahwa aku dapat bersiap- 
siap sesudah satu hari atau dua hari dan 
bisa mengejar mereka. Maka setelah mereka 
berangkat aku pun pulang ke rumah untuk 
bersiap-siap, tapi aku tidak berbuat apa-apa. 

Aku senantiasa berada dalam kebimbangan 
seperti itu antara turut serta berperang 
atau tidak, hingga pasukan kaum muslimin 
telah bergegas berangkat dan perang pun 
berkecamuk. Kemudian aku ingin menyusul ke 
medan pertempuran -tetapi hai itu hanyaläh 
angan-angan belaka- dan akhirnya aku 
ditakdirkan untuk tidak ikut serta ke medan 
perang. 

Setelah Rasulullah ži pergi ke medan perang 
Tabuk, maka mulailah rasa sedih menyelimuti 
diriku ketika aku keluar ke tengah-tengah 
masyarakat sekitar. Aku menyadari bahwa 
tidak ada yang dapat aku temui kecuali 
orang-orang yang dalam kemunafikan atau 
orang-orang yang lemah yang diberikan uzur 
oleh Allah. 

Sementara itu, Rasulullah tidak mengingat 
diriku hingga beliau sampai di Tabuk. 
Kemudian, ketika beliau sedang duduk- 
duduk di tengah para shahabat, tiba-tiba 
beliau bertanya, 'Mengapa Ka'ab bin Malik 
tidak ikut serta bersama kita?' Seorang 
shahabat dari Bani Salimah menjawab, 'Ya 
Rasulullah, ia tertahan oleh serbannya dan 
membanggakan mantelnya.' Mendengar 
ucapan shahabat tersebut, Muadz bin 
Jabal berkata, 'Hai shahabat, buruk sekali 
ucapanmu itu! Demi Allah, wahai Rasulullah, 


1145 



saya tahu bahwa Ka'ab bin Malik adalah 
orang yang baik.' Kemudian beliau diam." 

Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Kemudian 
ketika aku mendengar bahwa Nabi akan 
kembali mulai datang risau di hatiku, dan aku 
beranganongan untuk dusta tetapi timbul 
pertanyaan dalam hati, 'Aku akan dapat 
melepaskan diri dari murkanya dengan 
apa kelak?' Kemudian aku bermusyawarah 
dengan orang-orang yang pandai dari 
kalangan kerabatku. Kemudian datang berita 
bahwa Nabi telah tiba, maka hilanglah semua 
kerisauan hatiku dan aku merasa bahwa aku 
tidak akan terlepas dari hukuman dengan 
sesuatu yang berupa dusta. Sehingga aku 
bertekad akan berkata jujur." 

Tak lama kemudian Rasulullah sü tiba di kota 
Madinah. Seperti biasa, beliau langsung 
menuju Masjid—sebagaimana tradisi beliau 
manakala tiba dari bepergian ke suatu 
daerah—untuk melakukan shalat. Setelah 
shalat sunah, beliau langsung bercengkrama 
bersama para shahabat. Setelah itu, 
datanglah beberapa orang shahabat yang 
tidak ikut serta bertempur bersama kaum 
muslimin seraya menyampaikan berbagai 
alasan kepada beliau dengan bersumpah. 
Diperkirakan mereka yang tidak turut serta 
bertempur itu sekitar 80 orang lebih. Ternyata 
Rasulullah menerima alasan secara lahir 
dari mereka yang tidak ikut serta berperang, 
membaiat mereka, memohon ampun untuk 
mereka, dan menyerahkan apa yang 
mereka sembunyikan dalam hati mereka 
kepada Allah. 

Selang beberapa saat kemudian, aku datang 
menemui Rasulullah ^ 5 . Setelah aku beruluk 
salam, beliau tersenyum seperti senyuman 
orang yang menahan marah. Kemudian 
beliau pun bersabda, 'Kemarilah.' Laiu 
aku berjalan mendekati beliau hingga aku 
duduk tepat di hadapan beliau. Setelah 
itu beliau bertanya, 'Mengapa kamu tidak 


ikut serta bertempur bersama kami, wahai 
Ka'ab? Bukankah kamu telah berjanji untuk 
menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam?' 
Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, demi 
Allah seandainya aku berhadapan dengan 
orang selain engkau, aku yakin bisa bebas 
dari kemurkaannya karena alasan yang aku 
sampaikan. Namun, demi Allah, aku tahu jika 
sekarang aku menyampaikan kepada engkau 
alasan yang penuh dusta hingga membuat 
engkau tidak marah, tentu Allah yang akan 
membuat engkau marah kepadaku. 

Dika aku menyampaikan alasan yang 
sejujurnya kepada Anda, tentu Anda 
akan mendapati bahwa sungguh aku 
melakukannya hanya karena mengharap 
kebaikan dari Allah. Demi Allah, sesungguhya 
tidak ada uzur yang membuatku tidak ikut 
serta berperang. Demi Allah, aku tidak 
berdaya sama sekali kala itu meskipun 
aku mempunyai peluang yang sangat 
longgar untuk ikut berjuang bersama kaum 
muslimin.' Mendengar pengakuan yang 
tulus itu, Rasulullah pun bersabda, 'Orang ini 
telah berkata jujur dan benar. Oleh karena 
itu, berdirilah hingga Allah memberimu 
keputusan.' 

Akhirnya aku pun berdiri dan beranjak 
dari sisi beliau. Tak lama kemudian, ada 
beberapa orang dari Bani Salimah beramai* 
ramai mengikutiku seraya berkata, 'Hai 
Ka'ab, demi Allah, sebelumnya kami tidak 
mengetahui bahwa kamu telah berbuat suatu 
kesalahan/dosa. Kamu benar-benar tidak 
mengemukakan alasan kepada Rasulullah 
sebagaimana alasan yang dikemukakan para 
shahabat lain yang tidak turut berperang. 
Sesungguhnya, hanya istighfar Rasulullah 
untukmulah yang menghapus dosamu."' 

Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya, "Demi 
Allah, mereka selalu mencercaku hingga 
aku ingin kembali lagi kepada Rasulullah 
$jjj laiu aku dustakan diriku. Ka'ab bin Malik 


1146 



berkata, 'Apakah ada orang lain yang telah 
menghadap Rasulullah seperti diriku 
ini?' Orang-orang Bani Salimah menjawab, 
'Ya. Ada dua orang lagi seperti dirimu. 
Kedua orang tersebut mengatakan kepada 
Rasulullah seperti apa yang telah kamu 
utarakan dan Rasulullah pun menjawabnya 
seperti jawabannya kepadamu.' Ka'ab bin 
Malik pun bertanya, 'Siapakah kedua orang 
tersebut hai para shahabat?' Mereka (kaum 
Bani Salimah) menjawab, 'Kedua orang 
tersebut adalah Murarah bin Rabi'ah Al-Amin 
dan Hilal bin Ummayah Al-Waqifi."' 

Ka'ab bin Malik berkata, "Kemudian mereka 
menyebutkan dua orang shahabat yang 
saleh yang ikut serta dalam Perang Badardan 
keduanya layak dijadikan teladan yang baik. 
Setelah itu, aku pun berlalu ketika mereka 
menyebutkan dua orang tersebut kepadaku. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Beberapa hari 
kemudian, Rasulullah jgjj melarang kaum 
muslimin untuk berbicara dengan kami 
bertiga yang tidak ikut serta dalam perang 
Tabuk. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai 
menjauhi dan berubah sikap terhadap kami 
bertiga hingga bumi ini terasa asing bagi 
kami. Sepertinya, bumi ini bukanlah bumi 
yang pernah aku huni sebelumnya dan hai itu 
berlangsung lima puluh malam lamanya.' 

Dua orang temanku yang tidak ikut serta 
dalam perang Tabuk itu kini bersimpuh sedih 
di rumahnya sambil menangis, sedangkan 
aku adalah seorang anak muda yang 
tangguh dan tegar. Aku tetap bersikap wajar 
dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti 
biasanya. Aku tetap keluar dari rumah, pergi 
ke masjid untuk menghadiri shalat jamaah 
bersama kaum muslimin lainnya, dan berjalan- 
jalan di pasarmeskipun tidak ada seorang pun 
yang sudi berbicara denganku. Hingga pada 
suatu ketika aku menghampiri Rasulullah 
sambil memberikan salam kepadanya ketika 
beliau berada di tempat duduknya usai 


shalat. Aku bertanya dalam hati, 'Apakah 
Rasulullah akan menggerakkan bibirnya 
untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian 
aku melaksanakan shalat di dekat Rasulullah 
sambil mencuri pandangan kepada beliau. 
Ketika aku telah bersiap untuk melaksanakan 
shalat, beliau memandang kepadaku. Dan 
ketika aku menoleh kepadanya, beliau pun 
mengalihkan pandangannya dariku.' 

Setelah lama terisolasi dari pergaulan 
kaum muslimin, aku pun pergi berjalan- 
jalan hingga sampai di pagar kebun Abu 
Qatadah. Abu Qatadah adalah putra 
pamanku (sepupuku) dan ia adalah orang 
yang aku sukai. Sesampainya di sana, aku 
pun mengucapkan salam kepadanya. Tetapi, 
demi Allah, sama sekali ia tidak menjawab 
salamku. Akhirnya aku memberanikan 
diri untuk bertanya kepadanya, 'Hai Abu 
Qatadah, aku bersumpah kepadamu dengan 
nama Allah, apakah kamu tidak mengetahui 
bahwa aku sangat mencintai Allah dan 
Rasul-Nya?' Ternyata Abu Qatadah hanya 
terdiam saja. Laiu aku ulangi lagi ucapanku 
dengan bersumpah seperti yang pertama 
kali. Namun, ia tetap saja terdiam. Kemudian 
aku ulangi ucapanku dan ia pun menjawab, 
'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui tentang hai ini.' 

Mendengar ucapannya itu, berlinanglah 
air mataku dan aku pun kembaii ke 
rumah sambil menyusuri kebun tersebut. 
Ketika aku sedang berjalan-jalan di pasar 
Madinah, ada seorang lelaki dari negeri 
Syam yang berjualan makanan di kota 
Madinah bertanya, 'Siapakah yang dapat 
menunjukkan kepadaku di mana Ka'ab bin 
Malik?' Laiu orang-orang pun menunjukkan 
kepadaku hingga orang tersebut datang 
kepadaku sambil menyerahkan sepucuk 
surat kepadaku dari raja Ghassan. Karena 
aku dapat membaca dan menulis, maka aku 
pun memahami isi surat tersebut. Ternyata 


1147 



isi surat tersebut sebagai berikut, 'Kami 
mendengar bahwa temanmu (maksudnya 
adalah Rasulullah telah mengucilkanmu 
dari pergaulan umum, sedangkan Rabbmu 
sendid tidaklah menyia-nyiakanmu seperti itu. 
Oleh karena itu, bergabunglah dengan kami, 
niscaya kami akan menolongmu.' 

Selesai membaca surat itu, aku pun berkata, 
'Sebenarnya surat ini juga merupakan sebuah 
bencana bagiku.' Laiu aku memasukkannya 
ke dalam tungku dan membakarnya 
hingga musnah. Setelah 40 hari lamanya 
menjalani pengucilan umum, ternyata wahyu 
Rabb pun tidak juga turun. Hingga pada 
suatu ketika, seorang utusan Rasulullah 
jgj mendatangiku sambil menyampaikan 
sebuah pesan, 'Hai Ka'ab, sesungguhnya 
Rasulullah ggj; memerintahkanmu untuk 
menjauhi istrimu.' Aku bertanya, 'Apakah 
aku harus menceraikan atau bagaimana?' 
Utusan tersebut menjawab, Tidak usah kamu 
ceraikan. Cukup kamu menjauhinya, jangan 
mendekatinya.' 

Laiu aku katakan kepada istriku, 'Wahai Istriku, 
sebaiknya engkau pulang terlebih dahulu ke 
rumah orang tuamu dan tinggallah bersama 
mereka hingga Allah memberikan keputusan 
yang jelas dalam permasalahan ini.' Ka'ab bin 
Malik berkata, 'Tak lama kemudian istri Hilal 
bin Umayyah pergi menemui Rasulullah 
sambil bertanya, *Wahai Rasulullah, Hilal bin 
Umayyah itu sudah lanjut usia dan lemah serta 
tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, 
izinkanlah aku merawatnya.' Rasulullah pun 
menjawab, 'Jangan. Sebaiknya kamu tidak 
usah menemaninya terlebih dahulu dan ia 
tidak boleh dekatdenganmu untuk beberapa 
saat.' 

Istri Hilal tetap bersikeras dan berkata, 
'Demi Allah ya Rasullah, sekarang ia 
tidak mempunyai semangat hidup lagi. la 
senantiasa menangis, sejak mendapatkan 
permasalahan ini sampai sekarang.' Ka'ab 


bin Malik berkata, 'Beberapa orang dari 
keluargaku berkata, 'Sebaiknya kamu 
meminta izin terlebih dahulu kepada 
Rasulullah dalam masalah istrimu ini. Karena 
Rasulullah sendiri telah memberikan izin 
kepada Hilal bin Umayyah untuk merawat 
suaminya.' Ka'ab bin Malik berkata, 'Aku tidak 
akan meminta izin kepada Rasulullah dalam 
persoalan istriku ini. Karena, bagaimanapun 
aku tidak akan tahu bagaimana jawaban 
Rasulullah nanti jika aku meminta izin kepada 
beliau karena aku masih muda.' 

Ka'ab bin Malik berkata, Ternyata hai itu 
berlangsung selama sepuluh malam hingga 
dengan demikian lengkaplah sudah 50 malam 
bagi kami terhitung sejak kaum muslimin 
dilarang untuk berbicara kepada kami. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Laiu aku melakukan 
shalat Subuh pada malam yang ke-50 di 
bagian belakang rumah. Ketika aku sedang 
duduk dalam shalat tersebut, diriku diliputi 
penyesalan dan kesedihan. Sepertinya bumi 
yang luas ini terasa sempit bagi diriku. Tiba- 
tiba aku mendengar seseorang berteriak 
dengan lantangnya menembus cakrawala, 
'Hai Ka'äb bin Malik, bergembiralahl' Maka 
aku pun tersungkur sujud dan mengetahui 
bahwa aku telah terbebas dari persoalanku. 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Kemudian Rasulullah 
mengumumkan kepada kaum muslimin 
usai shalat Subuh bahwa Allah menerima 
tobat kami setelah beliau shalat Subuh. 

Maka berdatanganlah orang-orang yang 
mengucapkan selamat kepadaku dan 
kedua temanku. Bahkan, ada orang yang 
berkendaraan kuda datang untuk memberi 
ucapan selamat kepadaku juga dari suku 
Aslam yang lari untuk menyampaikan kabar 
gembira kepadaku, tetapi suara jeritan 
itulah pertama yang aku dengar. Karena 
itu, setelah sampai kepadaku langsung aku 
buka bajuku dan aku berikan kepadanya, 
sebagai imbalan atas ucapan selamatnya 


1148 



yang ia teriakkan dari jauh itu. Dan ketika aku 
pergi menghadap Rasulullah, orang-orang 
menyambutku dengan ucapan selamat atas 
tobatku yang diterima Allah. (Begembira atas 
tobat dan ampunan Allah kepadamu)) 

Sesampainya di masjid, Rasulullah ^ duduk 
dikerumuni oleh shahabat. Maka, bangunlah 
Thalhah bin Ubaidillah untuk menyambut dan 
memberi salam kepadaku. Demi Allah, tak 
seorang pun dari shahabat Muhajirin yang 
berdiri selainnya, karena itu aku tidak akan 
melupakan tindakan Abu Thalhah itu." 

Ka'ab berkata, "Ketika aku memberi salam 
kepada Nabi ^ dijawab dengan muka 
yang berseri-seri karena sangat gembira, 
laiu bersabda, 'Sambutlah dengan gembira 
sebaik hari yang tiba padamu, yang tidak 
pernah terjadi padamu sejak dilahirkan dari 
perut ibumu.' Laiu aku bertanya, 'Darimu ya 
Rasulullah, atau langsung dari Allah?' Nabi 
menjawab, 'Bukan dariku, tetapi langsung 
dari Allah.' Dan sudah biasa Nabi jika 
bergembira maka bersinar wajahnya bagai 
belahan bulan. Kami mengenali itu. 

Kemudian aku tetap duduk di depan Nabi 
laiu berkata, 'Ya Rasulullah, sebagai tanda 
syukur atas pengampunan yang diberikan 
Allah, aku akan sedekahkan semua harta 
kekayaanku untuk Allah dan Rasul-Nya.' 
Rasulullah bersabda, 'Tahan sebagian 
hartamu maka itu lebih baik bagimu.' Aku 
jawab, 'Dika demikian, maka aku menahan 
bagianku yang ada di Khaibar.' Laiu aku 
berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh Allah telah 
menyelamatkan aku karena berkata benar, 
dan untuk melanjutkan tobatku aku tidak 
akan berkata dusta selama hidupku. Demi 
Allah, aku tidak pernah melihat seorang 
muslim diuji karena berkata benar seperti 
yang terjadi padaku, dan sejak itu aku tidak 
pernah sengaja berdusta hingga hari ini. Dan 
semoga Allah terus memeliharaku hingga 


aku mati. Maka Allah menurunkan ayat (yang 
artinya): 

'Sesungguhnya Allah telah menerima tobat 
Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang- 
orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam 
masa kesulitan, setelah hati segolongan dari 
mereka hampir berpaling, kemudian Allah 
menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada mereka. 

Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan tobat) mereka, hingga apabila 
bumi telah menjadi sempit bagi mereka, 
padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun 
telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta 
mereka telah mengetahui bahwa tidak ada 
tempat lari dari (siksä) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima 
tobat mereka agar mereka tetap dalam 
tobatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang 
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah 
kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 
orang-orang yang benar.' (At-Taubah: 117- 
119)) 

Demi Allah. Aku merasa tiada nikmat yang 
diberikan Allah kepadaku setelah mendapat 
hidayah masuk Islam, yang lebih besar 
dalam perasaanku daripada mengaku 
yang sebenarnya kepada Rasulullah yang 
seandainya waktu itu aku berdusta laiu 
binasa bagaimana orang-orang yang telah 
berdusta, sebab Allah berfirman terhadap 
orang-orang yang dusta dalam wahyu 
sejahat-jahat yang disebutkan, yaitu dalam 
ayat 95-96 surat At-Taubah: 

'Kelak mereka akan bersumpah kepadamu 
dengan nama Allah, apabila kamu kembali 
kepada mereka, supaya kamu berpaling dari 
mereka. Maka berpalinglah dari mereka, 
karena sesungguhnya mereka itu adalah 
najis dan tempat mereka Dahanam, sebagai 


1149 



balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. 

Mereka akan bersumpah kepadamu, 
agar kamu rida kepada mereka. Tetapi, 
jika sekiranya kamu rida kepada mereka, 
sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang- 
orang yang fasik itu.'" (At-Taubat: 95-96)) 

Ka'ab berkata, "Ma ka kami bertiga tertinggal 
ditangguhkandarimerekayangtelahditerima 
oleh Rasulullah dan dimintakan ampun 
ketika mereka telah berani bersumpah, 
sedangkan urusan kami ditangguhkan 
sampai Allah sendiri yang memutuskannya. 

Maka dengan demikian arti ayat, 'Dan 
terhadap tiga orang yang ditangguhkan,' 
bukan berarti tertinggalnya kami dari perang, 
tetapi tertundanya pengampunan kami dari 
orang-orang yang berani bersumpah dan 
membawa uzur kepada Nabi sehingga 
diterima dari mereka, sedangkan kami masih 
ditangguhkan." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangan " (64), Bab: 
Hadits Ka'ab bin Malik dan firman Allah 
Ta'ala: "Dan terhadap tiga orang yang 
ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka". 
(79)) 

..Penjelasan. 

yjc: Tabuk adalah sebuah tempat sejauh 
sepuluh marhalah menuju Syam. Kata Tabuk 
tidak bertanwin karena muannats dan nama, 
atau ditanwin dengan dimaksudkan sebuah 
tempat. 

: Allah tidak mencela seorang pun. 

&c. dfö-: Dari perang Badar. 

: ‘ir adalah unta yang membawa 

barang. 

%: Maksudnya di antara kaum muslimin. 

: Orang-orang kafir Quraisy. 
tSSl \y : Kami mengadakan perjanjian. 

^ š : Penggantinya. 


'j &: Lebih besar sebutannya. 

;\y}\ cib $: Maksudnya perang Tabuk. 

<sjj : Mengesankan yang lain. 
adalah Anda menyebut suatu kata yang 
memiliki dua makna, makna pertama lebih 
dekat dari makna lain, sehingga dikira yang 
dimaksud adalah makna dekat, padahal yang 
dimaksudkan adalah makna yang jauh. 

šjijäl iilis doK : Maksudnya perang Tabuk. 

: Padang pasir tanpa air, dikhawatirkan 
membuat orang mati. 

: terungkap, terlihat jelas. 

Zi I : Agar mereka mempersiapkan 
segala kebutuhan yang diperlukan dalam 
perjalanan perang ini. 

^: Nabijümenyampaikan tujuannya 
secara jelas. 

: Dalam bahasa Arab, diwan artinya 
kumpulan lembaran-lembaran, atau buku 
berisi catatan nama para prajurit dan orang- 
orang yang mendapatkan tunjangan. Asy- 
Syihab menukil dari Al-Marzuqi dalam 
Syarhul Fush-hi, diwan adalah bahasa Arab 
dari kata dawwantu al-kitab artinya aku 
menata dan menulis buku dengan rapi, 
karena di dalam buku tersebut berbagai 
kondisi orang dicatat dan ditulis. Inilah 
yang benar, kata ini bukan berasal dari 
bahasa asing yang diarabisasikan. Demikian 
penuturan Asy-Syihab. Dinukil dari ulasan 
Ahmad Muhammad Syakir untuk kitab AU 
Mu'arrab karya Al-Jawaliqi. 

Sl JüdL: Karena banyaknya prajurit. 
iLiitLi :Lantas. 

if l: Lelah dan berusaha sekuat tenaga dalam 
sesuatu. 

'äi flj : Maksudnya bekal 
perjalanan. 

õf ilu: Setelah mereka semua berangkat. 

: Para prajurit sudah tiba lebih dulu. 


1150 





j&Ji *ILp : Dikiranya sikap nifaq. 

li iy&j : Memandang sisi tubuh, kata 
kiasan untuk orang bangga diri dan sombong. 
Atau memandang pakaian, sebagai kiasan 
pakaiannya indah dan menawan. Orang 
Arab menyebut pakaian indah ‘athaf karena 
pakaian melekat di ketiak. 

Siili: Kembali ke Madinah. 

dJiiJSj : Lantas. 

lilli Jfif: Kedatangan beliau. 

£!5: Hilang. 

iii * cJ&li: Aku bertekad untuk itu. 

li : Orang-orang yang tidak ikut 
perang Tabuk karena maias dan sifat nifaq. 

jäi : Menyampaikan alasan. 

^Slc-: Sisi lahir mereka. 

4»l jl JŠj : "^3 mengikuti 

pola kata wa’ada, artinya aku menyerahkan 
urusan kepada-Nya. 

^ liUli U : Apa yang membuatmu tidak 
ikut berperang. 

õisi': Aku membeli. 

2rjg>: Tungganganmu. 

vilfjJij : Tunggangan, bentuk tunggalnya 
rahilah, tidak mengikuti bentuk kata aslinya. 

Slii ■•-jJaii: kefasihan, kekuatan dan keahlian 
dalam berbicara, dimana kata-kata yang 
dikaitkan kepadaku diterima dan tidak 
ditolak. 

: Hendaknya mereka bersegera. 
fjf. *£: Maksudnya marah. 
jlij jiij: Mereka melompat. 
tiliiS: Maksudnya sebagian dari dosamu. 

jlliill : Beri’rab rafa’ karena kata-kata (uUilT), 
karena isim fa’il berfungsi seperti fungsi fi'il- 
nya. 

Jjijji: Mencelaku dengan keras. 


«SlSJi l«i : Dengan rafa’, maksudnya khusus 
untuk tiga orang, sama seperti doa berikut 
ini, ibliäl l^ii id^itl (ya Allah! Ampunilali 
kami, golongan ini), munada, astsUJl sifatnya. 
Adanya mereka diberi jawaban seperti itu, 
karena aslinya memang seperti itu, laiu 
dinukil untuk makna yang dikhususkan. 
Sedap kata yang dialihkan dari suatu bab ke 
bab lain, i’rabnya mengikuti aslinya, sama 
seperti fi'il-fi’il ta'ajjub. 


J> j£?\ jjJI Ui *J$\ li : Maknanya; 


segalanya berubah bagiku, bahkan bumi. 
Bumi terasa asing bagiku, seakan menjadi 
bumi yang ddak aku kenali. Perasaan ini 
dirasakan orang yang sedih karena apa 
saja, bahkan perasaan seperti ini juga ia 
rasakan di dalam dirinya sendiri. As-Suhaili 
menjelaskan, Nabi sangat marah terhadap 
orang yang tidak ikut dalam perang meski 
jihad hukumnya fardhu kifayah, namun bagi 
kaum Anshar hukumnya wajib ‘ain, karena 
mereka berjanji setia untuk berperang. 
Buktinya adalah kata-kata kaum Anshar 
kala mereka menggali pärit besar di sekitar 
Madinah; 


Kami-lah yang berjanji setia kepada 
Muhammad 


Untuk berjihad selama kami masih hidup 

Untuk itu, ketidakhadiran mereka dalam 
perang Tabuk ini merupakan dosa besar, 
sama seperti melanggar perjanjian yang 
mereka buat. 


liSilli: Tunduk. 

: Yang paling muda dan paling 
kuat di antara mereka. 

jlpSl : Aku berkeliling di pasar-pasar. 

y&}\ iijll(i : Aku memandangnya secara 
rahasia. 


j-liJl j *: Sikap berpaling orang-orang. 
: Aku naik ke atas dinding. 


1151 



pSlili Šj U : Karena larangan umum untuk 
berbicara dengan mereka yang tidak ikut 
perang. 

illid: Aku memintamu karena Allah. Kata ini 
berasal dari kata nasyid artinya suara. 

lil : Ini bukan kata-kata untuk 
Ka’ab karena ia tidak meniatkan hai itu, 
karena berbicara kepadanya dilarang Nabi 
ÜŠ, ia hanya raemperiihatkan keyakinan diri. 
Misalkan seseorang bersumpah untuk tidak 
berbicara dengan Zaid, laiu Zaid bertanya 
sesuatu padanya, kemudian ia menjawab, 
"Allahu a'lam,” bukan dengan maksud 
menjawab atau memperdengarkan kata-kata 
kepadanya, ia tidak melanggar sumpah. 

j\jX\ : Aku naik ke atas dinding rumah 
untuk keluar dari kebun. 

pilli jit j* : Nabath artinya petani dari 
kalangan Ajam (non Arab). Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan, kata ini dikaitkan pada 
kata istinbatul ma' yang artinya menimba air. 
Saat itu, mereka berprofesi sebagai petani. 

Ü J- lil' : Maksudnya orang-orang 

tidak berbicara pada Ka'ab bin Malik, mereka 
hanya menggunakan bahasa isyarat, sebagai 
penekanan untuk memutuskan hubungan 
dan berpaling darinya. 

Olli- iii: raja Ghassan, namanya Jabalah bin 
Ayham. 

jilü Sj ol^li* fJ} • Di suatu tempat di 

mana hak-hakmu terbaikan di sana. 

\y IL ji-li : Kami akan menyertakanmu 
dalam kenikmatan dan kekuasaan yang kami 
miliki. 

liiljS Ui: Saat aku membaca surat raja Ghassan. 

ÜLSj : Aku menghampiri. 

Juulil: Tungku pembuatan roti. 

l^ : Aku menyalakan tungku itu dengan 
surat tersebut. 


t » • 

ebl>l £ iil iil jjij dõSiil J : Agar ia 


melayani keperluanmu. 

4 * li Jij tflj: Yaitu masih kuat untuk melayani 
diri sendiri. 


^ 5 —13 ülL : Maksudnya hatiku serasa 

sempit, tidak muat untuk kesenangan dan 
keceriaan karena sangat terasing dan sedih. 

•isi-j IL J>jJ\ fic cJlLj : Padahal bumi luas 
dan lapang. Kata-kata ini perumpamaan 
bagi orang bingung menghadapi urusannya, 
seakan ia tidak menemukan tempat untuk 
merasa tenang, ia selalu merasa resah dan 
berkeluh kesah. 

jj*: Naik ke atas. 

£i-.: Sebuah gunung familiar di Madinah. 

: Bergembiralah. 
õS \j : Memberitahukan. 
ja : Ke arah. 

Mrjt jij dl : Mendorong kudanya untuk 
berlari kencang. 

Uj* liy: Sekelompok demi sekelompok. 

: Jalan dengan kecepatan antara berjalan 
biasa dan berlari. 

&i£i Ubldi Hj : Maksudnya kabar gembira 
yang disampaikan Thalhah kepadaku terkait 
penerimaan tobatku. Aku selalu teringat 
kebaikannya itu, dan aku berhutang jasa 
padanya. 

iiLi Ülf: Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam Al-Fath, dipertanyakan terkait 
rahasia batasan potongan bulan dalam 
kata-kata Ka’ab ini, padahal sebagian besar 
kata-kata orang fasih menyamakan wajah 
orang dengan bulan tanpa batasan. Seperti 
disebutkan sebelumnya dalam sifat Nabi |g, 
para sahabat menyamakan wajah beliau bak 
mentari terbit, juga dengan persamaan lain. 
Ka'ab bin Malik, yang mengucapkan kata- 
kata ini, termasuk salah seorang pujangga 
dari kalangan sahabat. Ka’ab terkenal di 


1152 




bidang syair. Untuk itu, kata-kata yang ia 
sebut perlu dibatasi untuk suatu hikmah. 
Pengecualian warna hitam pada bulan yang 
dituturkan sebagian orang, tidak kuat untuk 
batasan kata-kata ini, karena yang dimaksud 
adalah menyerupakan wajah Nabi jg 
dengan cahaya dan sinar bulan. Cahaya dan 
sinar bulan hanya terlihat sempuma pada 
batas minimal potongan murni bulan. Ada 
sejumlah penjelasan terkait gambaran sifat 
Nabi ini, di antaranya mengisyaratkan 
pada dtik sinar terang pada wajah beliau, 
yaitu di bagian dahi. Pada bagian ini, raut 
kegembiraan terlihat, seperti dikatakan 
Aisyah, "Beliau gembira, raut-raut muka 
beliau bersinar.” Seakan Ka'ab menyamakan 
sebagian wajah beliau, sehingga tepat jika 
Ka'ab menyamakan sebagian wajah beliau 
dengan sebagian potongan bulan. 

11* OUS : Yaitu binar wajah beliau kala 

gembira. 

JU J* : Aku menyedekahkan seluruh 

hartaku. 


«ii: Kata untuk sesuatu yang disedekahkan, 
seperti disebut dalam firman Allah 
"Ambillah zakat dari harta mereka, guna 
membersihkan dan menyucikan mereka." 
(At-Taubah: 103). Disebutkan dalam Ash- 
Shihäh ; shadaqah adalah sesuatu yang 
disedekahkan kepada orang-orang fakir 
semata karena Allah dan Rasul-Nya. Untuk 
itu, JJ di sini bermakna J (untuk). 


ilu jji dUU j dilc dl_*i ; Nabi jü 
memerintahkan Malikuntukmenyedekahkan 
sebagian harta saja karena beliau khawatir 
Malik tertimpa kesulitan karena kemiskinan 
dan khawatir Malik tidak sabar menghadapi 
kehidupan sulit. 


iii «cu M & ätt ÄteiiA j* tüt u «ju» 
jStf \lf jüt iil ji Jj! aus ojn: 


Maksudnya lebih memberikan kenikmatan 
padanya. Bala' dan ibla' bisa digunakan 
untuk kebaikan dan juga keburukan, namun 


ketika disebut seeara mutlak, umumnya 
untuk keburukan. Ketika dimaksudkan untuk 
kebaikan, diberi batasan seperti yang tertera 
dalam kata-kata hadits ini; J^lt li? jiit. 
“Sungguh, Allah telah menerima tobatNabi," 
(At-Taubah: 117). Allah mengampuni Nabi žg 
karena memberikan izin kepada orang-orang 
munafik untuk tidak ikut perang, ini sama 
seperti firman-Nya, “Allah memaafkanmu 
(Muhammad). Mengapa engkau memberi izin 
kepada mereka (untuk tidakpergi berperang), 
sebelum jelas bagim u orang-orangyangbenar- 
benar (berhalangan) dan sebelum engkau 
mengetahui orang-orang yang berdusta?" (At- 
Taubah: 43) " Dan bersamalah kamu dengan 
orang-orang yang benar." (At-Taubah: 119). 
Yang benar imannya, jangan kalian bersama 
dengan orang-orang munafik yang tidak 
ikut berperang, atau ikutlah bersama orang- 
orang yang ikut berperang dan aku (Nabi jg) 
tidak mendustakannya. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ulama menyatakan, kata 'i 
dalam Jj£t S? jt adalah huruf tambahan. 
Maknanya; bahwa aku mendustakannya, 
sama seperti yang disebut dalam firman- 
Nya, “Apakah yang menghalangimu untuk 
bersujud (kepada Adam) di waktu Aku 
menyuruhmu?” (Al-A'räf: 12). Nabi ^ 
berkata kepada orang-orang yang berdusta 
kala wahyu turun kepada beliau, "Kata- 
kata paling buruk yang pemah diueapkan 
kepada seseorang,” maksudnya si pendusta 
mengueapkan kata-kata terburuk. 

(Leilil iSj : Ketika kalian pulang dari perang 
dan menemui mereka. “Allah tidak akan rida 
kepada orang-orang yang fasik.” (At-Taubah: 
96) Maksudnya, keridaanmu semata tidaklah 
berguna bagi mereka karena Allah murka 
kepada mereka, mereka patut mendapatkan 
siksa, eepat atau lambat. 

tt ijijii : Kala mereka tidak ikut berperang 
karena uzur. 


1153 



tefe : Menunda. Al-Hafizh menjelaskan 
dalam Al-Fath; intinya, Ka’ab menafsirkan 
firman Allah ess, "Dan terhadap tiga orang 
yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi 
terasa sempit bagi mereka, padahal bumi 
itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula 
terasa) sempit bagi mereka, serta mereka 
telah mengetahui bahwa tidak ada tempat 
lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada- 
Nya saja, kemudian Allah menerima tobat 
mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang" (At-Taubah: 118). Yaitu 
mereka yang diakhirkan hingga Allah 
menerima tobat mereka, bukannya tidak ikut 
berperang. 

: Penundaannya. 


HADITSUL IFKI (TUDUHAN DUSTA) 
DAN TOBATNYA PENUDUH ZINA 

HADITS KE-1763 

äi ^Ji aiste -wwr 
cjil $1 te jAl \$ JlS 5U «jj Lj 
lij jatej ^ äi jte. äi jpj 5^ :ii|te 

‘4-4- ‘Lr 4 *- 

cJÜ Ajw 4JJI 4jj! ^ 

Waž 'Jj* ä ^ £>te 

jjib c^Sji 4 jstf cJö oteJ-i jjii te liu 

äi äi jjij y lil *ll>J Ca 

UjjUll ^ ÜjjS JJlŠj cdUi AjJji. flij 

j,Sf 5 U ly 5 ST <5Ui\3 


i 03 jioii •—bjte" ‘ 

? i , 7 .? • - .» • -77 *\'*A 

i j .tC» ub C wo ali 4 .te") Jl OJwJi te» 

«■» •* "J '■•J» ^ "" 

C^UžJlŽ «Coo-^3 ^JÜSl ji «Jilli ^5 <(J 
^jjjji JaA^ll jlsb ajllljl (J-IIäS 

jp “fe 3 «</>*}* ü^si-ls ‘tijiy ip^ 
J? 5j~-£ tei^i cJŽ' 

oiü5 jüj fj teil*. <3iS ii «itelii 

jSuL«i fii j»telaJl ^ ilUJl ^\j Uil jteäl 

2-“ | - > 4 > \+* - >*>*+ - • "«•'ti S 7 , •>• Sii 
4JjU> OJOj OjJL^j oj*Sj jO- <U»> ^JJÜI 

1 •* »- , ,. •. - 7 7 -*t ,, s ^ ii st - 

JAE 1 C U> |J jj U f l I^aAaJ} O X*» - 

I^j jloJj jyjUi oJbõ jio^-i te juu 

C»*J l £+»**v ü C»w> ^ Jj 

,r?jJi ? > •■'.r, 

U> LOm 3 t^ JU A y» jt^Jl Ok>.o9j t£j 

tj\yuo ijŠj c%«Äd «(Jjte Uu3l>> 

sbJ t>? p t,^Lji JJaxJi ^1 

♦ ^ *• fl. ^ I • I «I* 1 ^? I J ** *■» 0 •'«"'O f? 

jä 3 tpJu (JUaO| ^1^*4 «UP 

cJal^jukill oteuti (jlj <(jlj (j\>- 

l''[ . k y | ^ C ^ ^ I *• 9 l 

c£fj 9 j^ 3 oo- ‘^te-jJ-U 

UJS" AJU Cou*a Slj cÄUlžaü UJLžaJ te <U)l«J 
S(J*jš c4jdi>b c^ 1 tsjlj 1 jlfr 

0 i*' --r i*" 4 * 4 ^^ j • i •* i 4 " ^ ■'T-' 

lj ijju JjJdajli <Uuj CwJLä (Ujj l; 

? j 3 ,, 

eli^i Jjl UÜLA õi eiJ4i :UJb 
»bj *^0 Jte üji— jj j^i o^ awi ^ 

(SJU& 4j OJl?Cü_j j6 Aji OjO-i 


1154 




1^*0 :wul ftjjf’ AjumaOj s^jui 

C^y “si® ii? '* ij ^ j*' Cft 

V <õä/i ^ & <0 jii di ia$ , 2 u! & 

J\jü ai j 13 ur žTii & ^i ^ j j^Lt 

* fif oi -i' & jv2 d'i$ Sü 

* 

lAJOfr 44 0» Üjfe cÜ? :5j> JVl 

;%} 0$ öö ^ii a!i iili- 

:^L£S\& cill illj f l ž ai* ü ?4 tSfjfj 

‘^4-< ii»> 4^-il 44' 

i*j«i Sj tiisli j|3 3 , 6J4ä J-^!3 

vi^i s/ jf «S J* *$* 

^ Jfiii j&£ * 2 * Äi j-^Äi^ji* 

Jj-j dp tP-^ c*e- ^ i$j' “ 

u 4 " : J _4 j— jDuLo jju£ 4c- 4JJ' Ä' 

— ■? tt ^ ? I 11 ^ ^ ^ "11 , ^ ^ 5 » 1 A • 

jr^i <£*6* 4-^ »-*/aü ^ 

£?-* f 1 £• o+u Oi? J* 

% % & * 123 öjss 5§ £?eii j 3 

» <y jsa 43 6 ? # oysj jj jj 

pij y\ lil ggj .jJil. £5 öf dÜJSiü :cj\l 

0 * CXü OU ^ cJJaJl ^ 

il 0 Llj> 4^13 jžsJ £J,\ ÄJU> <_^o\t 
fl$ Ül cJuill <yd34l yJ jllfr yJ ÄjUI 
f l ^Ä3 U»L. yf Uty 0 «* tH 

y4 :\^3 cJlaS 0a ...4 jZoJ :cJUl 3 


aa* vii roiul 5 Jü iji SU-j 5 i 4 i cil u 


^jo-U JÜ U rcilj rcill jll U jij 
^ U3y> Co3j\I rcill tiLö^l JäI (_Jji 


v^ 4" J4i ^ ^ ■£* J» 41 

ciü ^ rju jiJ jüj Ä1 


•4i:i õt jü /13 rcill vjj? õj ii £ il Ui rü 

äi J4j J, 5^il : *^iil 44 if jii 
vLli4 ilu iUii U r JH cül jiuj Äi 
colf uil) Äly clllfi. j,J* 14 ^ :cill j^l-il 
Sl| ‘yj|y%ö I 4 ) tlf^r Jj>3 JCC- 4^j Jll õly>l 
JüB ji äi iu4 ciö rcill i^ 
liii aij c44 rciil ?i4 JLiäi Äiž 

ii »" i "Ift vi- ^»" lf"«"vl * 1 ' • { S" 

r 4 ^ «J^ 1 Vj ^ ,CÄ ^' 


^£=ulc^t«^l 


^ jiij ÄI ÄI jfe \E3j rcill 
«elleni ii>> <jüj ^Ulllj Cj' cy. 
rcill 4*' JÜl Ci *14^4 ‘C?jll 

4*. Äi äi vj4j ^ iid ilil 

i&l v^ibj «4>i 5 ^ ,>5 j&a fira 
S/l |üuu S/j dlift! rüUil J lil ^moÜ i| jLgJ 


ÄI jj ÄI J4j U rJlÜ ,2j^ ÜJ5 IJŽ. 

alJual Lpj ji^ 1*5- ilUljl} 

Sjy jiij 4Lft ÄI <p ÄI i4j Uil rcill 
♦ \.z 1 ■»• " . * • *f" i- J"* ' • f •;, 

gcs* v>f 9^b J* ^ 4 : o^ 

13^1 ifei* 4 i 3 Jiu diiiu ,jiij :»jjy i 

— ™ ^ 

^,'C s s u i' " 2" ," ,"5f ^ j t f .ic 

fU> c^mJI < Cü«A^ AjjL> I 4 JI 1 Ja3 


1155 



{\jl :ÕJll aJÕ lj J>ljJl jjtsJ <1$1 a1 J& 

J JxLJ «A^jj J« jlLly A*ifr 4)1 4)1 Jjõj 

jüi \j :jÜl <jÕJl jp jij <§l #4)1 Jõ J* 

JiCf -T- • •• i 3 ^ l • J « * ^ •*» «« | • 3»i 

obl A** ^gib Jfj # Jp^«j ^ 

iiij !3£^^i£ õi£ u 4jJ3 j^ai £ 
ji. Jü Uj 1 ^ ^1 ^ cOfr U Sl>j lijfl 
>1 o\J JJ JõpÜl :ÕJ\1 ^ ^ J^l jp 
5ü Uj lõi 4)1 Jjõj U «ui :JÜl J^Sl Jõ £ 

£134 #? 6 ^ ü! 3 ***£* #b^li <3* o^" 
flÜ :ÕJlI llj*#l Uijtii \Jj5l ^jiU Ja 

«*?! j? *4^ ^ 6^> fi ‘gjjitj* 

Õ§ :cJl3 ^jil SLjZj šsa Jj Jl jAj 
‘ÄIajLI aÕLÜü»-I p£aJj 15^ lõ ^l >3 tlUi JJ 
JoiS Slj <&ü S 4)1 JJJ laJ? :JLÜ JÜl 
j& õ(U (äljj J* 5^jfe aJ 5I jp 

««• •' «; »'i <{, •' > <• <•»{ -.sJ 

JU9 <Aju* j»X- £Jl jAj <j4*<a>- pj Ammi) j*U3 

*.?,f ^ ST ■* S^T i.. - •'> 1 'i' > • • ' t 

(luid AJÜOu 4)1 jIju CoJO :o3Ufr .y jJud 
‘jCil J lil :cJ\I Juii lilli põ Jilil 

4)1 JJ-üj b^lfoj <!>' b*® 

fJ :ÕJ\I jcj\ jp j$I jjij A& äi Jõ 

Ji. jLfUbl fJõj JU äi Jõ 4)1 jjlj jg 

S * (lüS güi õJJ :cJll dülj 

J*JlSlj <£>$ j/il# 

• > '; - • I, • ^ ,^f ** « f, • ti” 

(^CJÜ Ow ž sü JJj pjljjl £t«*A*lj 

di J*- Je«^i Slj *^3 J, il# Sl i5jSj 
oUif ^55i £J Jj\I 2&ii j! £& 


j« si>t cjiiImaI <^yž-a,)i U 13 

:cJ\I jjil O^lLnd l^] Colll (jU^j^ll 
^Äijifii^jja«ajSjpõž\33 
^ flj :cJiI jäf yi ijdLJ €& {Lj 

y 1/4*° L} -43J UM ‘Jll ^ JŠ5 ‘(-^ri-*-^ 
4)1 JjJJ J^ioi :cJl5 jL !£ L\ J-j> 

üLJciS' jll ll5j lo^elic-^iibijlliSlftU 
jjJJcL»\l uUjü q.4.111 oj 5" oi3 4)1 (iUjulld 
õU iõü jaj «ud^frl 11 [<jlJL 11 oli 4Jl ij>yj <4)1 
ätt Jõ 4)1 jj-lj Uil :cJ\! õli ätt 

j* & \., s+ • - ^-rs •>,?.•?- 
AJLa U (^kJ jfll) (AJJuLo ^Lmij A.JO 

ÕJÕ ätt 4)1 jjlj <l?.l õlil ijfil 

jjifu^jllüä)!} r^ljul JlICiJõfLj 

^^>1 ÕJlŽ 3 jüugj aJo 4JJl Jõ 4)1 JJ^JJ 
: Jl ÕJ\I jtl UJ flõj õlfr ätt jõ 4)1 jjõj 
ÕJÕ ätt Jõ 4)1 (Jpjl jjll U OJjil 15 4)13 

I 33 I Sl < 0*111 ÄjjI>> ÜI 3 :ÕJLid {Lj 

11a {sL^ iž õõiõ Jj äi)} 4i ^ õjüi 

õ*li Aj {£x*oj {šsx»Ju\ QjjüU* 1 Uo JjLl 

odjiol OjJj JjdJUO) J Aläji 3i j»»l CÕ3 

?-S ^ n ž;« ^ >• ?f aT®" dS.,*. of » d 5 
^3Jua;;J <4AJ^ ^1 a Lo AJIy A^a,) 

&■ uiSitSiü {Uj j^iS 4113 ! 

(õjõaj 15 J& QUc U fcJl 4)|3 jlõd) JlS 

•irT . 


1156 



3> fžs õf ^ ^ of ^ 

pij *& Äi ji jii 4ji; ^ ji :jrjiLg 

&5 fS«jiigä * äi Jj: gjj f ^ji ^ 

J» 

k M ^ jfcj * 3 * Äi J* 
Jli-l; ö? ü a*ö £& jjiS j* ji( 

j^j ^ & 

jjii tjii jis & oli $ 4J*3 oilli 

Äi* 

ÄÜ äi Äi j£j ££ £Jil :cJll 

fkJ ja? jji cüS jij fLj 
Jg Iil Äi d üjt u :jvl il \# 
fjSfa Äi} :ciil:Jlpeilil :cill 

ÄI Jjifj :cJll Jfjji Äi^J&fa jlfl .dl 

JU3 

Sl 4^ <4^1 j !}*£ 5^1 5p 

oi ji 4 ) jO^õ 9/i* Jjj iS^J ‘p^H 5* oiõ^ 1 

o&jÄs £äli ij VjS 

*5* 5* i*-S$ sy iüuii ipilj tj£ fotät 
jop iUjü ji^liu gsfc ja iil ., 14 & &J* 
f^:ia äi j*S yjjj ojiiöi f* äi 
õil* Äi fitif m rgi 13 gdii 4 

U jLžaAffiU AjjJjj i[ 

4jjl XLt UJb 4jjaJj^ 4j a^su ^wjJ 

• { |4 •! •£ -' 1 -' *>r > >^° " •( ti«u ^ 1 .' 

l)t LJ Jj» Lo |»iu3 jjJj ^jiraP 


Ät jlfcigi ffij il* e&41 llg jfcs 

Äi 0S3 f# 6J Ui ^ !5^ s it 
il õjlr õi^' 5J pa£> flc- ÄI} «c^il j!isü 

4 j^{ õlle. fJS 1 pii frj\ jilfÜJl 

VJj 5 J &3 S ^ fll Ä13 ^13 ddii 

Jjij ÄI C& *&jj ÄI jJJ 

^*.»11 OjiLv l^xJJ Sl l^l» V^jb 
j ^luilj AJm^uÜU^sIj Aj li ^ y ?Jl Ojl^ ( ^õ 

^ ^ Jg Ci A^j j Ä1S#j 

ÄI} ilii ,y» Sji ^1 (SrÄi lil <^1 
lyjj ^>f Ä0JI3 jL^aJU J*£~ Jl l^Jjl JjGS/J ^ic. 

äi ^ 4 6^15 5^13 4^' 4j' 

fiaj Äi ^5 5? 5jii Sf i^lklj i^j 

'r w ^ t ^l tH^I äi jjac- <Üilj 
(L^j 5^1} lljjdl 4 J^**i cJÄül 

• * • **' tf • *T" •" l- 9*t. ' ^i'" 

f4i4ib f^-^ l fHte* c ' *M—i j^söA’ Vl* 1 ^ 

föj Äi ^ 5jiii 5ii? ta ffefj 
cÄ-ii Sjä jiijA äi Sf 5^15 ji‘ 
ci^ji3 «ciJi 5jS4-b 

iL õjijo ObJji «ci^u õjÄ&i} 
fO 5 i>JJJ ®-r? XA (HJJ 

5$s£Uni>J^i Jvl^fijiüÄi jjSi^ 

^ ■> • -,^s, sii? • ■« • •:*»,*» 

4jülj :oyl3j AJU (AJU) xkuJ Jp (JÄL) 

5i|UÜ Jll tfjJ! Äu dJ5l ÄA jp jiSf’^ 

a!J 5 jJalil bSjijStSj) ÄI j/ld Jll U 

G1Ä13 jl *&&&$ Si (fe) JJ») 


1157 



u 


^>1 uo-*^ 

cJil iil üf 4 AI )3 :jvSj *5© jag 5 )? 
jt jäij äi ji ii j ^5 6 § ÜJe 

iii j^-j IS :CÜÜ olfjjf ciii 
#} cJ\l 5 ^. U 4^ 

^ Äi $£» 55j{^^tS dii? ^ 

i^i-i diiSj :ci\i £jjiu äijlij 

:ii|\c’ cJil dÜüb cdJ^i I 4 J Ljjt£ šc!t~ 

«•* 

5^4-» : Jj^ *ji$ ü ^ jil <5^i 5l Äi} 

(Jjl L - älS" “jA cJlSŠ U 0 X 0 ^5jj 1^5 4JJ\ 

4jJl J^x«» 3 *«iUi Juu t Jl3 ju :cJl! Jäi 

iij^> v_jL rt r^jUil v_jb^" Tt :j (jijlixJI 4»-ji-t) 


Aisyah $&, istri Nabi $ 3 , ketika para penuduh 
berkata kepadanya seperti apa yang sudah 
mereka katakan maka, ia berkata, "Rasulullah 
$3 bila berniat hendak mengadakan suatu 
perjalanan, beliau mengundi di antara istri-istri 
beliau. Bila nama seorang dari mereka keluar, 
berarti dia ikut bepergian bersama beliau. 
Pada suatu hari, beliau mengundi nama-nama 
kami untuk suatu peperangan yang beliau 
lakukan, dan keluar namaku. 

Aku pun keluar bersama Rasulullah 2 $$ setelah 
turun ayat hijab. Aku dibawa di dalam 
sekedup dan ditempatkan di dalamnya. 
Kami berangkat hingga ketika Rasulullah $jj 
telah selesai dari peperangan tersebut kami 
kembali pulang. Ketika hampir dekat dengan 
Madinah, beliau mengumumkan untuk 
beristirahat malam. Maka aku keluar dari 
sekedup saat beliau dan rombongan berhenti 
laiu aku berjalan hingga aku meninggalkan 
pasukan. Setelah aku selesai menunaikan 


keperluanku, aku kembali menuju rombongan 
namun aku meraba dadaku ternyata kalungku 
yang terbuat dari batu akik telah jatuh. Maka 
aku kembali untuk mencari kalungku. 

Sementara itu, orang-orang yang membawaku 
menuntun kembali unta yang aku tunggangi. 
Mereka mengira aku sudah berada di dalam 
sekedup. Memang, pada masa itu mayoritas 
wanita berbadan ringan, tidak berat, dan 
mereka tidak memakan daging. Mereka 
hanya makan sesuap makanan hingga 
orang-orang tidak dapat membedakan berat 
sekedup ketika diangkat, apakah ada wanita 
di dalamnya atau tidak. 

Saat itu aku adalah wanita yang masih 
muda. Maka mereka menggiring unta-unta 
dan berjalan. Dan aku baru mendapatkan 
kembali kalungku setelah pasukan sudah 
berlalu. Maka aku datangi tempat yang 
semula rombongan berhenti namun tidak ada 
seorang pun di sana. Laiu aku kembali ke 
tempatku saat tädi berhenti dengan harapan 
mereka merasa kehilangan aku laiu kembali 
ke tempatku. Ketika aku duduk, aku merasa 
sangat mengantuk hingga akhimya aku 
tertidur. 

Beberapa saat kemudian, Shafwan bin Al- 
Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwan datang 
dari belakang rombongan pasukan dan 
menghampiri tempatku. Dia melihat ada tanda 
orang sedang tidur maka dia mendatangiku. 
Dahulu sebelum turun ayat hijab, dia pernah 
melihatku. 

Aku pun terbangun karena mendengarnya 
mengucapkan Inna lillähi wa inna ilaihi räji'un 
(Istirja') saat mengetahui keberadaanku. Aku 
lantas menutupi wajahku dengan jilbabku dan 
demi Allah, kami tidak berbicara sepatah kata 
pun. Aku juga tidak mendengar satu kalimat 
pun yang diucapkannya selain istirja'nya. 
la kemudian menunduk hingga aku menaiki 
tunggangannya itu, laiu dia menuntunnya 
hingga kami dapat menyusul rombongan 


1158 



setelah mereka singgah untuk melepas lelah 
ketika siang berada di puncaknya. Maka 
binasalah siapa yang binasa. Dan orang 
yang berperan menyebarkan tuduhan adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. 

Urwah, salah seorang perawi hadits berkata, 
"Aku diberitahu bahwa berita itu dibicarakan, 
disiarkart, laiu dibenarkan dan dikomentarinya 
berita tuduhan paisu dan bohong itu." 

Urwah berkata, "Tidak tersebut nama Ahlul 
Ifki melainkan Hasan bin Tsabit, Misthah 
bin Utsatsah, dan Hamnah binti Dahsy, dan 
beberapa orang yang tidak diketahui. Hanya 
saja merupakan rombongan sebagaimana 
firman Allah, dan tokoh mereka ialah Abdullah 
bin Ubay bin Salul." 

Urwah berkata, "Aisyah tidak senang bila 
ada orang yang memaki Hasan di dekatnya, 
bahkan ia memuji Hasan yang berkata: 

Sungguh ayahku, nenekku, dan 
kehormatanku, semuanya akan kukorbankan 
demi mempertahankan kehormatan Nabi 
dari segala serangan dan cemoohan (Kafir 
Quraisy))" 

Aisyah berkata, "Kami tiba di Madinah dan aku 
menderita sakit selama satu bulan sementara 
orang-orang mulai terpengaruh dengan berita 
bohong ini dan aku sama sekali tidak merasa 
apa-apa. Aku hanya heran dengan sikap 
Nabi yang tidak biasa kulihat, terutama 
ketika aku sakit. Beliau hanya menjengukku 
laiu memberi salam laiu bertanya tentang 
keadaanku, kemudian kembali keluar. Itulah 
yang meragukanku, sebab aku merasa tidak 
berbuat salah. 

Hingga akhirnya aku sembuh dan aku keluar 
bersama Ummu Misthah ke lapangan luas 
di kota Madinah. Kami keluar ke sana pada 
waktu malam. Di sana tempat kami berhajat 
sebelum dibuatkan WC di dekat rumah, sebab 
itu merupakan adat bangsa Arab di masa 
dahulu jika akan buang air harus menjauh 


sejauh-jauhnya dan rumah, sebab merasa 
terganggu jika WC ada di dekat rumah. 

Maka aku bersama Ummu Misthah, putri Abu 
Rühm bin Al-Muththallib bin Abdi Manaf dan 
ibunya binti Shakr bin Ami bibi Abu Bakar 
Ash-Shiddiq, sedangkan putranya bernama 
Misthah. Tiba-tiba kakinya tersangkut pada 
roknya hingga hampir jatuh. Secara spontan 
ia lantas berkata, "Celakalah Misthah!" 
Aku katakan, "Sungguh buruk apa yang 
kamu ucapkan tädi. Apakah kamu mencela 
seorang yang pernah ikut Perang Badar?" 
Dia berkata, "Wahai baginda putri, apakah 
baginda belum mendengar apa yang mereka 
perbincangkan?" Laiu dia mengabarkan 
kepadaku tentang berita bohong (tuduhan 
keji) itu. 

Otomatis, kejadian ini semakin menambah 
parah sakitku di atas sakit yang telah aku 
rasakan. Ketika aku sudah kembali ke rumah, 
Rasulullah jg masuk menemuiku laiu memberi 
salamdan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" 
Aku jawab, "Izinkan aku untuk pulang ke rumah 
kedua orang tuaku." Aisyah berkata, "Saat itu 
aku ingin mencari kepastian berita dari kedua 
orang tuaku." Maka Rasulullah jjg memberiku 
izin dan akhirnya aku menemui kedua orang 
tuaku laiu aku tanyakan kepada ibuku, "Apa 
yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" 
Ibuku menjawab, "Wahai putriku, anggaplah 
ringan urusan yang sedang menimpa dirimu 
ini. Sungguh demi Allah, sangat jarang seorang 
wanha yang tinggal bersama seorang suami 
yang dia mencintainya padahal ia mempunyai 
istri lain, melainkan istri-istri lainnya akan 
menyebarluaskan aibnya." Aku katakan, 
"Subhanallah, sungguh orang-orang telah 
memperbincangkan masalah ini?" 

Maka aku melewati malam itu hingga pagi 
dengan air mata yang tak bisa lagi menetes 
karena häbis dan aku tidak bisa tidur 
karenanya hingga pagi hari. 


1159 



Aisyah berkata, "Rasulullah $§ lantas 
memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah 
bin Zaid ketika wahyu belum juga turun untuk 
mengajak keduanya bermusyawarah perihal 
rencana menceraikan istri-istri beliau. Adapun 
Usamah, ia memberi isyarat kepadanya 
dengan apa yang diketahuinya secara persis 
karena kecintaannya kepada rumah tangga 
Rasulullah. Usamah berkata, "Keluarga 
baginda wahai Rasulullah, demi Allah tidaklah 
kami mengenalnya melainkan kebaikan 
semata." Sedangkan Ali bin Abi Thalib 
berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan 
menyusahkan baginda sebab masih banyak 
wanita-wanita lain selain dia dan tanyakanlah 
kepada sahaya wanitanya yang dia akan 
membenarkan baginda." 

Maka Rasulullah memanggil Barirah laiu 
berkata, "Wahai Barirah, apakah kamu melihat 
pada diri Aisyah sesuatu yang meragukan 
kamu tentangnya?" Barirah menjawab, "Demi 
Zat Vang mengutus baginda dengan benar, 
sama sekali aku belum pernah melihat aib 
pada diri Aisyah yang bisa kugunakan untuk 
membongkar aibnya. Kalaupun aku melihat 
sesuatu padanya tidak lebih dari sekadar 
perkara kecil yang ketika ia masih sangat 
muda ia pernah ketiduran saat menjaga 
adonan rotinya, lantas ada hewan ternak 
datang dan memakan adonan tersebut." 

Maka pada suatu hari, Rasulullah jgjjberdiri untuk 
kemudian meminta pertanggungjawaban 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda 
di atas mimbar, "Wahai kaum Muslimin, 
siapakah yang bisa mengemukakan 
pertanggungjawaban terhadapku terhadap 
seseorang yang telah kudengar telah 
menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak 
mengetahui keluargaku melainkan kebaikan 
semata. Sungguh mereka telah menyebut- 
nyebut seorang lelaki (maksudnya Shafwan 
yang diisukan selingkuh) yang aku tidak 
mengenalnya kecuali kebaikan semata. Dia 


tidak pernah mendatangi keluargaku kecuali 
selalu bersamaku." 

Maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri laiu berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku akan membalaskan 
penghinaan ini untukmu. Seandainya orang 
itu dari kalangan suku Aus, kami akan penggal 
lehernya dan seandainya dari saudara- 
saudara kami suku Khazraj, perintahkanlah 
kami pasti akan kami laksanakan perintah 
baginda tersebut." 

Laiu berdirilah Sa'ad bin 'Ubadah, seorang 
tokoh suku Khazraj yang sebelumnya dia 
adalah orang yang saleh, namun hari itu ia 
terbawa oleh sikap kesukuan, "Dusta kamu, 
kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya 
dan tidak akan bisa membalaskannya." 
Kemudian Usaid bin Hudhair -sepupu Sa'ad- 
berdiri seraya berkata, "Sungguh dusta kamu, 
kami pasti akan membunuhnya. Sungguh 
kamu telah menjadi munafik karena membela 
orang-orang munafik." 

Maka terjadilah perang mulut antara suku 
Aus dan Khazraj hingga telah saling ingin 
melampiaskan kekesalannya, padahal 
Rasulullah masih berdiri di atas mimbar 
hingga akhirnya beliauturun laiu menenangkan 
mereka hingga akhirnya mereka terdiam 
dan beliau pun diam. Maka aku menangis 
sepanjang hariku hingga air mataku tak bisa 
lagi menetes karena kering dan aku tidak 
bisa tidur karenanya hingga akhirnya kedua 
orang tuaku berada di sisiku sedangkan aku 
telah menangis selama dua malam satu hari, 
sehingga aku menyangka hatiku jangan- 
jangan menjadi pecah." 

Aisyah berkata, "Ketika kedua orang tuaku 
sedang duduk di dekatku sementara aku 
terus menangis, tiba-tiba ada seorang wanita 
Anshar yang meminta izin masuk laiu aku 
izinkan. la kemudian duduk sambil menangis 
bersamaku. Ketika dalam keadaan seperti itu 
tiba-tiba Rasulullah datang laiu duduk, namun 
tidak duduk di dekatku sebagaimana saat 


1160 



beliau menyampaikan apa yang telah terjadi 
denganku sebelum ini. Padahal, peristiwa ini 
telah berlalu selama satu bulan dan wahyu 
belum juga turun untuk menjelaskan perkara 
yang menimpaku ini." 

Aisyah berkata, "Maka beliau bersaksi 
membaca dua kalimah syahadat kemudian 
berkata, 'Wahai Aisyah, sungguh telah sampai 
kepadaku berita tentang dirimu begini dan 
begini. Tika kamu bersih tidak bersalah pasti 
nanti Allah akan membersihkanmu. Namun, 
jika kamu jatuh pada perbuatan dosa 
maka mohonlah ampun kepada Allah dan 
bertobatlah kepada-Nya karena seorang 
hamba bila ia mengakui telah berbuat dosa 
laiu bertobat, maka Allah pasti akan menerima 
tobatnya.' 

Setelah Rasulullah mengucapkan kalimat itu, 
air mataku mengering hingga tak kurasakan 
setetes pun. Laiu aku katakan kepada 
bapakku, "Jawablah kepada Rasulullah 
tentang aku." Bapakku berkata, "Demi Allah, 
aku tidak mengetahui apa yang harus aku 
katakan kepada Rasulullah j§§." Laiu aku 
katakan kepada ibuku, "Dawablah kepada 
Rasulullah tentang aku dari apa yang baru 
saja beliau katakan." Ibuku pun menjawab, 
"Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang 
harus kukatakan kepada Rasulullah 
Aisyah berkata, "Aku hanyalah seorang anak 
perempuan yang masih muda yang aku tidak 
banyak membaca Al-Qurian." 

Aku katakan, "Sesungguhnya aku, demi 
Allah, aku telah mengetahui bahwa kalian 
telah mendengar apa yang diperbincangkan 
oleh orang banyak dan kalian pun telah 
memasukkannya dalam hati kalian laiu 
membenarkan berita tersebut. Seandainya 
aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih 
kalian pasti tidak akan membenarkan aku 
tentang ini. Dan seandainya aku mengakui 
kepada kalian tentang urusan ini padahal 
Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, 


kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, 
aku tidak menemukan antara aku dan kalian 
suatu perumpamaan melainkan seperti ayah 
Nabi Yusuf ketika ia berkata, 'Bersabarlah 
dengan sabar yang baik, dan Allah tempat 
meminta pertolongan dari segala yang kalian 
gambarkan.'" (Yusuf: 18)) 

Setelah itu, aku pergi menuju tempat tidurku 
dengan berharap Allah akan membersihkan 
aku. Akan tetapi demi Allah, aku tidak 
menduga kalau Allah menurunkan suatu 
wahyu tentang urusan yang menimpaku ini. 
Karena tidak pantas kalau Al-Qui^an turun 
untuk membicarakan masalahku ini. Tetapi, aku 
hanya berharap agar Allah memperlihatkan 
kepada Rasulullah dalam mimpi yang 
menjelaskan kebersihanku. Demi Allah, 
Rasulullah belum berpindah dari tempatnya 
dan semua orang yang hadir belum ada yang 
bangun. Beliau juga belum menuju majelisnya 
dan begitu pula para Ahlu Bait. 

Tiba-tiba diturunkan wahyu kepada beliau. 
Maka beliau menerima wahyu tersebut 
sebagaimana beliau biasa menerimanya 
dalam keadaan demam sangat berat dengan 
bercucuran keringat. Setelah wahyu turun 
kepada beliau, tampak beliau tertawa dan 
kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah 
saat beliau berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, 
sungguh Allah telah membersihkanmu." Laiu 
ibuku berkata kepadaku, "Bangkitlah untuk 
menemui Rasulullah." Aku katakan kepada 
ibuku, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri 
menemuinya dan tidak akan aku memuji 
siapapun selain Allah. Maka Allah menurunkan 
ayat (yang artinya): 

'Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga. Tanganlah kamu kira bahwa berita 
bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan, ia adalah 
baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari 
mereka mendapat balasan dari dosa yang 
dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka 


1161 



yang mengambil bagian yang terbesar dalam 
penyebaran berita bohong itu baginya azab 
yang besar. 

Mengapa di waktu kamu mendengar berita 
bohong itu orang-orang mukminin dan 
mukminat tidak berprasangka baik terhadap 
diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) 
berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang 
nyata.' 

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak 
mendatangkan empat orang saksi atas 
berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak 
mendatangkan saksi-saksi maka mereka 
itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta. 

Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat- 
Nya kepada kamu semua di dunia dan di 
akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang 
besar, karena pembicaraan kamu tentang 
berita bohong itu. 

(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita 
bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu 
katakan dengan mulutmu apa yang tidak 
kamu ketahui sedikit juga, dan kamu 
menganggapnya suatu yang ringan saja. 
Padahal ini di sisi Allah adalah besar. 

Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu 
mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali 
tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, 
Mahasuci Engkau (ya Rabb kami), ini adalah 
dusta yang besar.' 

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) 
kembali berbuat yang seperti itu selama- 
lamanya, jika kamu orang-orang yang 
beriman. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar 
(berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar 
di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 
mereka azab yang pedih di dunia dan di 


akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui. 

Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan 
Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, 
(niscaya kamu akan ditimpa azab yang 
besar))' (An-NOr 11-20)) 

Ketika turun ayat ini yang menjelaskan 
terbebasnya diriku dari segala tuduhan, Abu 
BakarAsh-Shiddiq m yangbiasamenanggung 
biaya hidup Misthah bin Utsatsah karena 
memang masih kerabatnya berkata, "Demi 
Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi 
nafkah kepada Misthah untuk selamanya 
karena ia sudah ikut menyebarkan berita 
bohong tentang Aisyah." Maka kemudian 
Allah menurunkan ayat (yang artinya): 

"Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 
kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin 
dan orang-orang yang berhijrah pada jalan 
Allah, dan hendaklah mereka memaafkan 
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 
ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (An-NOr: 22)) 

Maka Abu Bakar berkata, "Ya, demi Allah, 
sungguh aku sangat ingin diampuni oleh 
Allah." Kemudian Abu Bakar kembali memberi 
nafkah kepada Misthah sebagaimana 
sebelumnya. Dan Rasulullah bertanya kepada 
Zainab binti üahsy tentang masalahku seraya 
berkata, "Wahai Zainab, apa yang kamu 
ketahui dan apa pendapatmu?" Maka Zainab 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku menjaga 
pendengaran dan penglihatanku, demi Allah 
aku tidak mengetahui tentang dia melainkan 
kebaikan." 

Kata Aisyah, "Dialah istri yang menyamai 
aku kedudukannya di sisi Rasulullah, maka 
Allah memeliharanya karena kewara'annya. 


1162 



Sedangkan saudaranya yang bemama 
Hamnah binti Jahsy yang berusaha 
menjatuhkan nama Aisyah maka telah binasa 
bersama orang-orang yag binasa karena ikut 
menuduh." 

Aisyah berkata, "Demi Allah, sedangkan 
orang yang dituduhkan padaku itu berkata, 
'Subhanallah! Demi Allah yang jiwaku ada 
di tangan-Nya, belum pernah aku membuka 
baju wanita sama sekali.' Kemudian setelah 
itu ia terbunuh syahid fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Peperangarf (64), Bab: 
Peristiwa hadits ifki (34)) 

.- - - Penjelasan.. 

: Yaitu Nabi mengundi istri-istri 
beliau demi menyenangkan hati mereka. 

Viljt 4 : Perang Murasi'. 

• t 

J_>it U jJO : setelah turun perintah 
berhijab, maksudnya hijab bagi kaum wanita 
dari pandangan lelaki. 

JilS: Pulang. 

5ST: Memberitahukan. 

o 4il> : Maksudnya untuk buang hajat seorang 
diri. 

Jj : Tempat dimana aku turun dari 
tunggangan. 

lif : Kalung. 

: Juzu’ adalah mutiara Yaman, zhifar 
adalah nama sebuah perkampvmgan di 
Yaman. 

: Mencari kalung itu. 

: Membuat sekedup di atas unta. 

: Sekedup untuk wanita. 

: Di dalam sekedup. 

jliie : Habala al-lahm artinya memberatkan 
tubuh, banyak daging dan lemaknya, ashbäha 
fulanun mahbalan artinya seseorang banyak 
dagingnya. 


* J : Tidak banyak jumlahnya sehingga 
ditumpuk satu sama lain. 

iiiijl : Sedikit Al-Hafizh menjelaskan dalam 
Al-Fath, Al-Khalil menjelaskan, ‘alqah adalah 
bekal makanan hingga tiba waktu makan 
siang, demikian dituturkan Ibnu Baththal. Ia 
menyatakan, makna asli kata ini adalah pohon 
yang tetap bertahan di musim dingin yang 
dimakan unta hingga memasuki musim semi. 

hjO- : Saat itu aku (Aisyah) masih belia, 
belum genap berusia limabelas tahun. 

j4-* : Mereka menggerakkan unta. 

JLli-l U jJO : Pergi meneruskan perjalanan, 
kata ini adalah pola kata istafala dari kata 
marra. 

^ JJi” tSiil JjU c-llgj : Aku menuju tempat 
peristirahatanku. 

: Aku tahu. 

sLL£ : Kemungkinan Aisyah ketiduran 

karena sangat sedih pada situasi tersebut, 
karena di antara kondisi kesedihan dan 
teijadinya sesuatu yang tidak diinginkan 
adalah kantuk. Berbeda dengan ghamm yang 
berarti membayangkan hai tak diinginkan 
teijadi, kondisi ini menyebabkan tidak bisa 
tidur. 

urW’' f!33 Oi : Ketinggalan di belakang 
rombongan pasukan, sehingga jika ada barang 
jatuh seperti gelas atau yang lain, ia pungut 
barang tersebut laiu ia berikan kepada yang 
punya. 

ülllj Stp : Sawad disebut untuk seseorang, 
siapapun dia, seakan Aisyah mengatakan 
bahwa ia melihat sosok manusia, namun 
tidak jelas apakah seorang lelaki ataukah 
perempuan. 

1 õ)j 0 % : Shafwan pernah melihatku 
sebelum turun perintah hijab. 

Atl: Ucapan, “lnn& lillähi wa inna ilahi 
räjVün.” 


1163 






õ^tj: Aku tutupi wajahku dengan jilbab, 
jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh 
tubuh yang dikenakan Aisyah. 

: Jatuh dari atas ke bawah. 

li* jp ijt 5 S: Käki unta bagian depan agar naik 
dengan mudah sehingga Shafwan tidak perlu 
memegangi Aisyah saat naik ke atas unta. 

U Üj : Saat mereka istirahat di tengah 
teriknya matahari ketika matahari tepat 
berada di tengah-tengah langit. Seperti kata 
berikut ini.jÜJ'j&j H-t (dada terbakar amarah 
karena dengki), £$ (si fulan memasuki 
waktu ketika matahari tepat berada di tengah- 
tengah langit), sama seperti (memasuki 
waktu sõre) dan (memasuki waktu pagi). 

0*1" ji- £ : Penegasan kata-kata 
nahruzh zhahirah adalah permulaan siang, 
dan waktu ini adalah saat-saat panasnya 
terik matahari. Nahar segala sesuatu adalah 
permulaannya, seakan matahari tengah 
mencapai puncak tertinggi, seakan mencapai 
leher. 

jjji : Yaitu para pasukan. 

viili ji viilp: Yaitu karena berita dusta. 

vii»))' % Sy vi^' : Orang yang menyebarkan 
berita dusta, (Bagian yang paling besar 

dari sesuatu). 

£\ : Maksudnya berita dusta. 

ü-slSj >%j : la akui dan ia dengar tanpa ia 
ingkari dan tidak berhenti membicarakan 
berita dusta. 

: Mencari-cari berita dusta laiu 
disebarkan. 

Lü : Sepuluh orang atau lebih hingga 
empatpuluh orang, seperti firman Allah es 
dalam surah An-Nür, “Sesungguhnya orang- 
orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu (juga).” (An-Nür: 
11 ). 


eJJS o|3: Orang yang mendapat bagian besar 
dari (dosa) penyebaran berita dusta. 

: Harga diri, baik bagi diri seseorang atau 
pendahulunya. 

ilij : Sesuatu yang Anda jadikan untuk 
melindungi diri. 

6 yKii : Membicarakan secara panjang lebar. 

: Membuatku sedih. 
vJfil)': Kelembutan. 

õ«-: Ketika aku sakit. 

: Untuk muannats, sama seperti ^1=>'S 
untuk mudzakkar, artinya bagaimana 
kondisjmu. 

d4" : Bangun dari sakit namun kesehatan 
belum sepenuhnya pulih. 

: Menuju manasV, yaitu tempat di 
luar Madinah tempat buang hajat. 

b% : Tempat tersebut adalah tempat 
kami buang hajat. 

vJi£jt : Jamak kanif, artinya penutup secara 
mutlak, maksudnya di sini tempat untuk 
buang hajat 

: Terkait buang hajat. 

£: Di luar Madinah. 

: di arah rumahku. 

'tyji : Pakaian dari wool dan kadang terbuat 
dari bahan lain. 

: Tertelungkup di atas wajahnya, binasa, 
selalu tertimpa keburukan, atau dijauhkan 
dari rahmat 

l\£Z : Kata ini khusus untuk kata panggil, 
artinya; hai kamu (wanita). Pendapat lain 
mengartikan; hai wanita. Ada juga yang 
mengartikan; hai wanita bodoh, seakan 
Ummu Misthah menisbatkan Aisyah pada 
orang yang kurang mengetahui tipu daya dan 
kejahatan orang lain. 

\l 4 ti & : Dari arah keduanya. 


1164 



*44y : Wanita cantik, wadha'ah artinya indah. 

: Jamak dharrah. Dikatakan; liz zawjat 
dharrah, disebut dharrah karena masing- 
masing di antara istri seseorang mendapat 
kerugian dari istri lain karena kecemburuan 
dan jatah bergilir. Isim kata ini berasal dari 
dharr. 

o)Š : Mereka banyak mencela dan 
menghinanya. Maksudnya sejumlah pengikut 
para madu Aisyah, seperti Hamnah binti J ahsy, 
saudari Zainab binti Jahsy, atau para wanita 
pada masa itu. Pengecualian di sini tidak ada 
hubungannya dengan kata-kata sebelumnya, 
karena Ummahatul Mukminin tidak mencela 
Aisyah. 

: Tidak terputus. 

% : Maksudnya aku tidak bisa tidur 
karena duka menyebabkan susah tidur dan 
tangisan. 

&')\ ddill: Wahyu lamban dan tidak kunjung 
turun. 

eUfti: pertahankan keluargamu. 

U»£- iV-iUvj Jdp iil ^: Imam An-Nawawi 

menjelaskan, apa yang dikatakan Ali ass. ini 
benar baginya, karena menurutnya pendapat 
ini demi kepentingan Nabi menurut 
keyakinannya. Meski pendapat Ali ini tidak 
tepat, karena Ali melihat Nabi^gmerasa resah, 
ia bermaksud menghibur perasaan Nabi 
dan hai ini bagi Ali lebih penting dari yang 
lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, kata-kata yang disampaikan Ali ini 
diartikan lebih membela Nabi sgg karena Ali 
melihat beliau resah dan sedih karena berita 
dusta yang menyebar, dimana Nabi sendiri 
sangat pencemburu. Untuk itu menurut Ali, 
jika Nabi mencerai Aisyah tentu keresahan 
beliau karena Aisyah akan mereda, sampai 
terbukti Aisyah terbebas dari tuduhan paisu 
itu, setelah itu Nabi bisa merujuknya 
kembali Dari sini dapat disimpulkan, 
melakukan satu di antara dua bahaya yang 


lebih ringan untuk menghindari bahaya yang 
lebih berat. Syaikh Abu Muhammad bin Abu 
Hamzah menyatakan, Ali tidak memberikan 
isyarat pasti agar Nabi šg mencerai Aisyah, 
karena setelah menyampaikan kata-kata ini, 
Ali berkata, "Tanyalah si budak wanita itu 
(Barirah), ia pasti berkata jujur padamu.” Ali 
menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini 
pada pandangan Nabi seakan Ali berkata, 
“Jika engkau ingin segera merasa tenang, 
ceraikan saja dia (Aisyah). Namun jika engkau 
menginginkan selain itu, silahkan mengecek 
kebenaran masalah ini hingga Aisyah terbukti 
terbebas dari tuduhan dusta,” karena Ali 
tahu, Barirah hanya memberitahukan kepada 
Nabi |g apa yang ia ketahui, dan yang Barirah 
ketahui dari Aisyah adalah Aisyah mumi 
terbebas dari tuduhan berita dusta. 

liilia : Beri'raj jazm sebagai jaza'. 

: Aku mencela karenanya. 

j»-Ul : kambing yang tinggal di rumah dan 
tidak keluar ke padang rerumputan. Pendapat 
lain menyatakan; dajin adalah apa saja hewan 
yang biasa berada di rumah secara mutlak, 
baik kambing ataupun burung. Al-Hafizh 
menjelaskan dalam Al-Fath-, Ibnu Munir 
menjelaskan, ini merupakan pengecualian 
indah yang dimaksudkan untuk menafikan 
aib. Kelalaian Aisyah terhadap hewan yang 
berada di rumah, membuatnya begitu jauh 
dari tuduhan yang dilayangkan kepadanya, 
di samping Aisyah lebih sebagai wanita- 
wanita mukmin yang lalai dari segala bentuk 
kemaksiatan. 

jaJcllS : Artinya Nabi ^ mengatakan, “Siapa 
yang bersedia membelaku dari orang yang 
telah menyakitiku terkait keluargaku," seperti 
dijelaskan dalam hadits. 

y* : Al-Khatthabi menjelaskan, 
kemungkinan maknanya adalah siapa 
yang bersedia menyampaikan alasan 
padanya terkait tuduhan yang dilayangkan 


1165 



terhadap keluargaku, dan siapa yang 
bersedia menyampaikan alasanku jika aku 
menghukumnya karena perilaku buruk yang 
ia lakukan. An-Nawawi menguatkan pendapat 
kedua ini. 


Pendapat lain menyebutkan; JjjJJ ji 
adalah siapa yang mau menolongku, 'adzir 
artinya orang yang menolong. Pendapat 
lain menyatakan, maksudnya siapa yang 
bersedia membalaskan untukku. Pendapat ini 
dikuatkan perkataan Sa’ad, “Aku yang akan 
membalaskan untukmu.” 


õt ’ Dari kabilah kami. 

■ Orang yang sempuma 
kesalehannya, namun amarahnya mencapai 
puncak, meski demikian ia tidak dicela dalam 
agama. 


iiJuii-i: aku membuatnya marah. 


ilJ-l: aib dan harga diri. 

\i diki: jf ar jfe ^ % s&s H 

j£iy õl : Kata-kata orang Khajraj (iiiÜu V) 


dijelaskan oleh kata-kata berikutnya (jjJn Sj 
jAii jp), ini mengisyaratkan kaumnya akan 
melindunginya untuk dibunuh. Adapun kata- 
kata sahabat (Jikij j* õ%$j) menjelaskan kata- 
kata maksudnya kata-katamu dusta. 

(*U& & õi») orang dari Khajraj 


ini menyatakan kata-kata Sa’ad tersebut 
dusta. Sa’ad memastikan akan membunuh 
si penyebar berita dusta jika ia berasal 
dari kabilahnya secara mutlak. Dan jika si 
penyebar berita dusta bukan dari kabilahnya, 
jika ia diperintahkan untuk membunuh orang 
tersebut, ia pasti membunuh si penyebar 
berita dusta itu. Jika tidak mendapat perintah, 
Sa’ad tidak akan membunuhnya. Seakan 
orang Khajraj ini berkata kepada Sa’ad, “Kami 
meyakini kebalikan dari kata-kata Sa’ad. Jika 
si penyebar berita dusta itu dari kelompokmu, 
kau tidak akan membunuhnya, dan jika ia 
berasal dari luar kelompokmu, kau pasti ingin 


membunuhnya.” Ini berdasarkan indikasi 
yang ada saat itu. 

õsiiUill jt JjVž : Maksudnya bukan nifaq 
kekafiran, tapi karena sahabat tersebut 
memperlihatkan simpati kepada suku Aus. 

ülit : Mereka bangkit untuk menyerang 
satu sama lain karena marah. Maksudnya 
bangkit untuk pertikaian dan fanatisme, 
seperti yang dikatakan Aisyah; Ijkly õ' Iji* Ji 
(mereka hampir saja berkelahi). 

iJjüolüfisi^õJjtMaknanyajjikakaumelakukan 
suatu dosa dan itu bukan kebiasaanmu. Inilah 
makna asli lamam. 

'jZ : Air mataku berhenti mengalir. 
Seperti kata JfiM artinya bayangan berlalu. 

Al-Qurthubi menjelaskan, ketika sedih dan 
amarah telah mencapai batasnya, air mata 
menghilang karena panasnya musibah yang 
menimpa. 

JLJ U : Aku tidak merasa. Aku kemudian 
berkata kepada ayahku, “Jawablah kata-kata 
Rasulullah H terkait diriku.” Ayahku (Abu 
Bakar) berkata, "Demi Allah aku tidak tahu 
apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah 
5 g§" Aisyah mengucapkan kata-kata ini kepada 
ayahnya karena yang ditanyakan Rasulullah H 
terkait sisi batin permasalahan, dan ayahnya 
(Abu Bakar) tidak mengetahui hai itu. Aisyah 
mengatakan demikian semata sebagai isyarat 
bahwa tidak ada sedikit pun di batinnya yang 
menyalahi sisi lahir yang diketahui ayahnya, 
seakan Aisyah berkata kepada ayahnya, 
“Bebaskan aku (darituduhan) dengan sesuatu 
yang seperti yang kau kehendaki, dan kau 
yakin kata-katamu benar.” Abu Bakar hanya 
menjawab kata-kata Aisyah sebagai berikut, 
“Aku tidak tahu,” karena ia sangat mengikuti 
sunnah Rasulullah sehingga jawaban yang 
ia berikan sesuai dengan makna pertanyaan, 
di samping meski Aisyah terbukti terbebas 
dari tuduhan, namun Abu Bakar tidak 
ingin menganggap suci anaknya (Aisyah). 


1166 



Demikian jawaban terhadap kata-kata jbunya, 
“Aku tidak tahu.” “Aku tidak menemukan 
perumpamaan untukku dan kalian selain 
seperti perumpamaan ayahnya Yusuf,” 
maksudnyaYa’qub 

j^>>: kesabaran tanpa adanya keluh kesah. 

iil Ji Jjij f\j u : Rasulullah 
šg tidak meninggalkan majlis beliau. Bentuk 
mashdar-nya raym. Berbeda dengan kata 
rama yang berarti mencari, karena bentuk 
mashdar-nya adalah raum. Kedua kata ini 
berbeda dalam bentuk fi'il mudhari’. lijy ^ flj 
danC^flj. 

ilijJil : Demam tinggi. Pendapat lain 
mengartikan beratnya musibah, ada juga 
yang mengartikan sangat panas, seperti kata 
berikut, $ artinya kesedihan yang aku 
rasakan telah mencapai puncaknya. 

6uil : mutiara. Aisyah menyerupakan butir- 
budr keringat Nabi dengan biji-biji mutiara 
karena jemih dan indah. 

tSjiS : Dihilangkan dan dilenyapkan. 

Jj? ÄSS iil lif: Allah telah membebaskanmu 
dari tuduhan yang dilayangkan kepadaku 
melalui wahyu Al-Qur’an yang disampaikan 
kepada beliau. “Sesungguhnya orang-orang 
yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu 
mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan 
itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka 
akan mendapat balasan dari dosa yang 
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara 
mereka yang mengambil bagian terbesar (dari 
dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab 
yang besar (pula).” (An-Nür: 11). 

eti^l: Dusta dan kebohongan yang mencapai 
puncaknya. Ada yang mengartikan; 
kebohongan yang tidak Anda sadari hingga 
mengagetkan Anda. Kata ini berasal dari utit 
z^i artinya ia membalikkan sesuatu. Dengan 
demikian, ifk adalah cerita terbalik. 


: Sekelompok orang yang terdiri dari 
sepuluh hingga empatpuluh orang. Ada 
yang menyatakan tiga hingga sepuluh orang, 
yang lain menyatakan sepuluh hingga 
limabelas orang. Makna asli kata ini secara 
bahasa adalah sekelompok orang yang saling 
melindungi satu sama lain. Yang dimaksud 
di sini adalah Abdullah bin Ubai, pemimpin 
kemunafikan, Zaid bin Tsabit, Hasan bin 
Tsabit, Misthah bin Utsatsah, Hamnah binti 
Jahsy, dan sejumlah orang lainnya yang ikut 
membantu. "Janganlah kamu mengira berita 
itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi 
kamu,” berita dusta ini baik karena membuat 
mereka mendapat pahala besar, di samping 
penjelasan kebebasan Aisyah dari tuduhan, 
dan kisahnya menjadi syariat umum. 

“Setiap orang dari mereka akan mendapat 
balasan dari dosa yang diperbuatnya,” yaitu 
lantaran kata-kata yang ia ucapkan terkait 
berita dusta. Maksudnya, masing-masing dari 
mereka yang membicarakan permasalahan 
ini dan menuduh Ummu Mukminin Aisyah 
berbuat keji, mereka mendapatkan 
bagian siksa yang besar. "Dan barangsiapa 
di antara mereka yang mengambil bagian 
terbesar (dari dosa yang diperbuatnya),” yaitu 
bagi yang menanggung bagian terbesar (dari 
dosa yang ia perbuat). "Dia mendapat azab 
yang besar (pula).” (An-Nür: 11). “Mengapa 
orang-orang mukmin dan mukminat tidak 
berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, 
ketika kamu mendengar berita bohong itu.” 
Vj) di sini sebagai kata dorongan, untuk 
menegaskan celaan. Maksudnya, orang-orang 
mukmin ketika mendengar kata-kata para 
penyebar berita dusta, sepatutnya mengukur 
berita tersebut dengan diri mereka sendiri. 
Jika tuduhan tersebut mustahil bagi mereka, 
tentu lebih mustahil bagi Ummul Mukminin 
Aisyah m ■ “Mengapa mereka (yang menuduh 
itu) tidak datang membawa empat saksi?” 
Ini lanjutan kata-kata yang seharusnya 


1167 



diucapkan orang-orang raukmin. Yaitu, 
mengapa mereka yang membicarakan berita 
dusta itu tidak mendatangkan empat orang 
saksi yang menyaksikan kebenaran kata-kata 
mereka. “Oleh karena mereka tidak membawa 
saksi-saksi, maka mereka itu," yaitu orang- 
orang yang membicarakan berita dusta dalam 
pandangan Allah, “Adalah orang-orang yang 
berdusta," yaitu menurut hukum dan syariat 
Allah, mereka adalah para pendusta. Ini 
celaan dan teguran keras bagi orang-orang 
yang mendengar berita dusta namun tidak 
berusaha sekuat tenaga untuk menangkal 
dan mengingkarinya. Hujah yang menentang 
sikap mereka ini adalah dalil nyata dalam 
syariat yang mewajibkan untuk mendustakan 
orang yang menuduh zina seseorang tanpa 
bukti, dan menghukum si pelaku jika yang ia 
tuduh adalah seorang wanita baik-baik, lantas 
bagaimana dengan Ummul Mukminin, Ash- 
Shiddiqah binti Ash-Shiddiq, istri Rasulullah 
šg, kekasih kekasihnya Allah. "Dan seandainya 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepadamu di dunia dan di akhirat,"ün khitab 
untuk orang-orang yang mendengar. Ayat 
ini mengandung peringatan keras. Y,J di sini 
untuk menghalangi sesuatu karena adanya 
sesuatu yang lain. "Niscaya kamu ditimpa 
azabyangbesar, disebabkanoleh pembicaraan 
kamu tentanghalitu (berita bohongitu)," yaitu 
Iantaran berita dusta yang kalian bicarakan. 

4 '• Berbicara secara panjang lebar. 

Maknaayat; seandainya Aku tidak menetapkan 
karunia di dunia untuk kalian berupa 
beragam nikmat yang di antaranya adalah 
penangguhan waktu, dan rahmat di akhirat 
berupa ampunan, tentu Aku menghukum 
kalian Iantaran pembicaraan kamu tentang 
berita dusta itu. “(Ingatlah) ketika kamu 
menerima (berita bohong) itu dari mulut ke 
mulut dan kamu katakan dengan mulutmu 
apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun ." 


berasal dari kata jlll), aslinya salah 
satu ta'-nya dibuang. Maknanya; berita yang 
saling kalian riwayatkan satu sama lain. “Dan 
kamu katakan dengan mulutmu apa yang 
tidak kamu ketahui sedikit pun," yaitu kata- 
kata kalian ini mumi kebohongan, tidak nyata, 
dan tidak diyakini di dalam hati. 

“Dan mengapa kamu tidak berkata ketika 
mendengamya, ‘Tidak pantas bagi kita 
membicarakan ini’, "ini hukuman untukkaum 
mukminin secara keseluruhan. Yaitu, mengapa 
ketika kalian mendengar berita dusta kalian 
tidak mendustakan kata-kata mereka yang 
menebar dusta ini dengan mengatakan, “Tidak 
sepatutnya bagi kita membicarakan hai seperti 
ini.” “Mahasuci Engkau ," untuk perasaan 
heran karena hai besar. Kalimat tasbih aslinya 
diucapkan saat melihat keajaiban penciptaan 
Allah. Selanjutnya kalimat ini dipergunakan 
secara luas, hingga digunakan untuk sesuatu 
yang mengherankan. Atau kalimat tasbih 
ini diucapkan untuk memahasucikan Allah 
jika istri nabi-Nya berbuat keji. “Allah 
memperingatkan kamu agar (jangan) kembali 
mengulangiseperti itu, "yaitu Allah menasehati 
kalian, mengharamkan kepada kalian, atau 
melarang kalian untuk mengulangi lagi 
tuduhan seperti ini, "Selama-lamanya,” yaitu 
selama kalian masih hidup dan tetap sebagai 
mukallaf, maksudnya selama hidup kalian. 
"Jika kamu orang beriman,” ini mendorong 
mereka untuk memetik pelajaran, mengingat 
mereka pada sesuatu yang membuat mereka 
tidak boleh mengulang kembali perbuatan 
yang sama, yaitu iman yang menghalangi 
mereka dari segala tindakan buruk. “Dan 
Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepada 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, 
Mahabijaksana," yaitu Allah menjelaskan 
bukti-bukti atas ilmu dan hikmah-Nya melalui 
syariat-syariat yang Ia turunkan kepada 
kalian, mengajari kalian adab-adab yang baik, 
menyampaikan nasehat-nasehat tuntas pada 


1168 



kalian. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, 
melakukan apapun yang la lakukan karena 
dorongan hikmah. “Sesungguhnya orang- 
orang yang ingin agar perbuatan yang sangat 
keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan 
orang-orang yang beriman," maknanya; 
mereka menyebarkan tindakan keji dengan 
sengaja dan suka. “Dan Allah mengetahui," 
segala rahasia di hati, “Sedang kamu tidak 
mengetahui,” Allah Maha mengetahui siapa 
yang suka menyebarkan tindakan keji dan 
Allah pasti akan menghukumnya. “Dan kalau 
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab 
yangbesar). Sungguh, Allah Maha Penyantun, 
Maha Penyayang." Allah kembali mengulang 
karunia dengan tidak menyegerakan 
hukuman seraya membuang jawaban (Nj!) 
seperti sebelumnya. Pengulangan disertai 
pembuangan jawaban O'}) ini mengandung 
penekanan besar, demikian halnya terkait 
pahala. 

JjjljJI: Maha Penyantun. “ Wahai orang-orang 
yang beriman! Janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkäh setan.” õljüä-i : Jamak 
yaitu jarak di antara dua käki. Maksudnya, 
janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan 
yang kalian diseru menuju jalan-jalan itu. 
“Barangsiapa mengikuti langkah-langkah 
setan, maka sesungguhnya dia (setan) 
menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji 
dan mungkar,” ada yang berpendapat, jawab 
syarat-nya dibuang, posisinya digantikan 
'illah-nya, seakan Allah mengatakan; maka ia 
telah melakukan kekejian dan kemungkaran, 
karena kebiasaan setan adalah memerin tahkan 
manusia untuk berbuat keji dan mungkar. 

iLLJJJl : Keburukan yang melampaui batas, 
sementara j£iüt adalah sesuatu yang diingkari 
jiwa, dibenci dan tidak diridai. Kata ganti 
dalam («Sp merujuk kepada setan. Pendapat 
lain menyebut dhamir sya'n. “Niscaya tidak 
seorang pun di antara kamu bersih (dari 


perbuatan keji dan mungkar itu) selama- 
lamanya,” yaitu andai saja Allah tidak 
memberi kalian karunia dengan tobat yang 
menghapus dosa, tentu tak seorang pun di 
antara kalian suci dari kotoran berita dusta 
itu selamanya. Namun Allah membersihkan 
orang-orang yang bertobat dengan menerima 
tobat mereka kala mereka bertobat secara 
mumi. “Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan memberi (bantuan) kepada 
kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang- 
orang yang berhijrah di jalan Allah, dan 
hendaklah mereka memaafkan danberlapang 
dada. Apakah kamu tidak suka bahwa 
Allah mengampunimu? Dan Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” 

S j : Dari kata jäi artinya bersumpah, 
pola kata ijti'al dari kata h$\. Makna ayat; 
janganlah mereka bersumpah untuk tidak 
berbuat baik kepada orang-orang yang patut 
diperlakukan baik, atau janganlah mereka 
lalai untuk berlaku baik kepada mereka. Jika 
di antara mereka terdapat kebencian karena 
kejahatan yang dilakukan orang-orang yang 
sebelumnya diperlakukan dengan baik, 
hendaklah mereka berbuat baik kembali pada 
orang-orang tersebut dengan memberikan 
maaf. Hendaklah mereka diperlakukan seperti 
perlakukan yang mereka harapkan dari Rabb 
mereka meski mereka banyak salah dan dosa. 

: Makna asli tahashshun adalah 
bersenang-senang. Hishan adalah wanita 
yang menjaga diri. Maksud muhshanat adalah 
wanita-wanita yang bersuami. 

: Wanita-wanita yang bersih dada, 
suci hati, tidak memiliki kelicikan dan makar 
karena belum berpengalaman dalam banyak 
hai dan tidak menguasai banyak hai, sehingga 
tidak mengetahui hal-hal yang diketahui 
wanita-wanita yang banyak pengalaman dan 
pengetahuan. Pendapat lain menyatakan, 


1169 



maksud wanita-wanita lalai adalah lalai 
dari kekejian dimana keburukan tersebut 
tidak terlintas dalam fikiran mereka. Ini 
menunjukkan sempumanya kebersihan dan 
kesucian batin mereka yang tidak dimiliki 
wanita-wanita bersuami. “Pada hari, (ketika) 
lidah,” rangkaian kata ini menegaskan 
kata-kata sebelumnya, menjelaskan waktu 
turunnya azab kepada mereka. Hari disebut 
untuk semakin membuat ketakutan termasuk 
siksa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata- 
kata. Makna ayat; iisan-lisan pada hari itu 
saling memberikan saksi satu sama lain pada 
hari itu. Pendapat lain menyatakan; lisan- 
iisan mereka memberikan kesaksian pada hari 
itu atas apa yang mereka katakan. “Tangan 
dan käki mereka menjadi saksi atas mereka 
terhadap apa yangdahulu mereka kerjakan,” 
atas apa yang mereka lakukan di dunia, Allah 
membuat lisan, tangan, dan käki mereka 
berbicara memberikan kesaksian, sementara 
yang dipersaksikan dibuang (baca; tidak 
disebut), yaitu dosa-dosa yang telah mereka 
lakukan. 

"Pada hari itu Allah menyempumakan 
balasan yang sebenarnya bagi mereka," yaitu 
pada hari seluruh tubuh mereka bersaksi 
kepada mereka atas amalan-amalan buruk 
yang mereka lakukan, Allah memberi mereka 
balasan sempuma. Yang dimaksud di sini 
adalah balasan. 

ji-U : Teguh, yang tidak diragukan 
keteguhannya. “Dan mereka tahu bahwa 
Allah Mahabenar, Maha Menjelaskan," 
yaitu mereka tahu saat melihat hai itu dan 
kejadiannya persis seperti yang dituturkan 
kitab Al-Qur’an bahwa Allah Maha Benar Zat- 
Nya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan- 
Nya, memperlihatkan segala sesuatu seperti 
adanya. 

Imam besar Al-Allamah Qasim Jarullah 
Mahmud bin Ümar Az-Zamakhsyari 
menjelaskan, jika Anda merenungkan Al- 


Qur’an secara keseluruhan, dan memeriksa 
apa yang diancamkan terhadap para 
pendurhaka, Anda tentu tidak mengetahui 
Allah memberatkan ancaman terhadap 
sesuatupun, seperti ancaman-Nya terkait 
berita dusta terhadap Aisyah. Tidak ada ayat- 
ayat berisi celaan disertai ancaman keras, 
teguran puncak, larangan keras, besamya 
dosa yang dan hai mengerikan yang dilakukan, 
seperti halnya ayat-ayat berkenaan berita 
dusta ini yang diturunkan melalui sejumlah 
cara berbeda, masing-masing di antaranya 
sudah cukup untuk babnya tersendiri. Andai 
hanya tiga ayat ini saja yang diturunkan 
terkait berita dusta, tentu sudah cukup karena 
ayat-ayat ini menjadikan para penyebar 
tuduhan zina dilaknat di dunia dan akhirat, 
mengancam mereka dengan siksaan besar 
di akhirat. Lisan, tangan, dan käki mereka 
memberikan kesaksian terhadap mereka atas 
kebohongan dan dusta yang mereka ucapkan. 
Allah akan menyempumakan balasan mereka 
yang benar dan wajib yang patut mereka 
dapatkan, agar saat itu mereka tahu bahwa 
Allah Maha Benar dan Maha Jelas, hingga 
Allah menjelaskan secara singkat dan juga 
panjang lebar, menjelaskan secara rinci dan 
juga secara garis besar, menegaskan dan 
mengulang, mendatangkan sesuatu yang 
sama sekaü belum pemah terjadi dalam 
ancaman terhadap orang-orang musyrik para 
penyembah berhala. Hanya saja ancaman 
(terhadap para penyebar berita dusta terkait 
Aisyah) ini kengeriannya lebih rendah dari 
ancaman untuk orang-orang musyrik. Allah 
membebaskan empat orang dengan empat 
hai; Allah membebaskan Yusuf melalui lisan 
seorang saksi. “Dan seorangsaksi dari keluarga 
wanita itu memberikan kesaksiannya.” (Yusuf: 
26 ). 

Allah membebaskan Musa dengan batu yang 
membawa pergi bajunya. Allah membebaskan 
Maryam dengan membuat anaknya berbicara 
kalaiamenyerudaribuaiannya,"Sesungguhnya 


1170 



aku hamba Allah.” Dan All ah membebaskan 
Aisyah dengan ayat-ayat agung ini dalam 
kitab-Nya yang selalu dibaca sepanjang masa 
dengan pembebasan sedemikian rupa dengan 
dibesar-besarkan. Perhatikan seberapa jauh 
perbedaan antara pembebasan untuk Aisyah 
dan ketiga orang sebelumnya! Ini tidak Iain 
untuk memperlihatkan tingginya kedudukan 
Rasulullah jg, tingginya kedudukan pemimpin 
anak-anak Adam, yang terbaik di antara 
orang-orang terdahulu dan kemudian, dan 
hujah Allah terhadap seluruh alam. Untuk 
itu, siapa yang menginginkan keagungan 
Nabi terwujud, melangkah maju di depan, 
meraih bagian terdepan tanpa terkejar oleh 
siapapun, maka hendaknya menjaga diri dari 
berita-berita dusta, hendaknya merenungkan 
bagaimana murka Allah bagi orang yang 
menodai kesucian beliau, dan bagaimana 
Allah menepis tuduhan dari orang-orang 
dekat beliau. 

" Perempuan-perempuan yang keji untuk 
laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
untuk perempuan-perempuan yang keji 
(pula),” yaitu kata-kata keji dikatakan atau 
dipersiapkan untuk orang-orang keji lelaki 
maupun perempuan, dan orang-orang keji 
di antara mereka terkena kata-kata keji 
Demikian halnya wanita-wanita baik dan 
lelaki-lelaki baik. “Mereka itu," isyarat untuk 
orang-orang baik, mereka terbebas dari kata- 
kata keji yang diucapkan orang-orang keji, 
yaitu kata-kata yang menjadi perumpamaan 
bagi Aisyah, juga kata-kata yang dituduhkan 
kepada Aisyah yang tidak sesuai dengan 
kesucian dan kebaikan kondisi Aisyah. Bisa 
juga “Mereka itu” sebagai isyarat untuk ahlul 
bait. Mereka terbebas dari kata-kata yang 
diucapkan para penebar berita dusta. Mungkin 
juga yang dimaksud adalah wanita-wanita 
keji dan wanita-wanita baik. Maksudnya, 
wanita-wanita keji menikahi lelaki-lelaki keji, 
lelaki-lelaki keji menikahi wanita-wanita keji. 
Demikian halnya orang-orang baik. “Mereka 


memperoleh ampunan,” lantaran kata-kata 
dusta yang dikatakan terkait mereka, “Dan 
rezeki yang m ulia (surga), "yaitu di sisi Allah di 
dalam surga-surga penuh kenikmatan. Rezeki 
mulia di sini disebut seperti yang tertera dalam 
firman lain, “Dan Kami sediakan baginya rezki 
yang mulia.” (Al-Ahzäb: 31) 

žüiJI g&Lf jj : Abu Bakar kembali 
memberikan nafkah kepada Misthah seperti 
sedia kala. 

giyiy yfll : Aku menjaga pendengaran dan 
penglihatanku untuk mengatakan bahwa aku 
mendengar sesuatu yang tidak aku dengar, 
atau melihat sesuatu yang tidak aku lihat. 

: Menyaingiku, berasal dari kata jÜJl yang 
berarti tinggi. Maksudnya, Zainab mencari 
keluhuran dan wibawa di mata Nabi seperti 
yang aku cari, atau ia mengira punya sesuatu 
di mata Nabi £jg seperti yang aku miliki. 

&\ : Allah menjaga dan melindunginya. 

: Dengan menjaga agamanya dan 
menjauhkan diri dari sesuatu yang 
dikhawatirkan berakibat tidak baik. 

õJiiy :Lantas. 

: Berdebat dan membelanya, menirukan 
kata-kata yang dituturkan para penebar berita 
dusta untuk merendahkan kedudukan Aisyah 
dan mengangkat kedudukan saudarinya, 
Zainab binti Jahsy. 

uili ilSlii: Maksudnya berbicara bersama 
orang-orang yang membicarakan berita dusta, 
atau berdosa bersama orang-orang yang 
berdosa karena menyebarkan berita dusta. 

jijM oi: Maksudnya Shafwan bin Mu’aththal, 

jli U il jli : Yang dituduh berbuat keji 
dengan Aisyah dalam berita dusta. 

JiS Jjf "ji izJJŠ U: Tidak pemah menyingkap 
baju yang menutupi tubuh seorang wanita 
pun. Ini kiasan bahwa Shafwan belum pemah 
menggauli wanita. 


1171 




HADITS KE-1764 

:cJl5 üjjl Qgj ii|\S -WU 

fll ‘Aj cUic- Uj jU & & ^ 

‘^iõd ulk > ^ jju^j aJl& <U)I 4JJ| J *y*tj 
\i\ -.iiliil? '11:, •& a\\\ 'x.il 


U 4 j |3 JLij^ i* jp ^ 4 * 
ji-JuSj il ^ ^ aIž. c4c 
:cJ\l ^ õli % •&, 4 

ja* jfcj ä Äi Ji> iii ijLj aj. JJjj 
U iilj S :cJÜ 3 J^U. Jfr jUl 
siin ji-ü jt jJjj cjir 14!? ^ ce ijfc 

‘AjIäII Ja*j lAjisj|3 ji ££/- jf Isi 

<jfcj Ala iil J* iil £ij jiii :jüi 

U iilj iil 5^41 cJÜl AJ $ yiill Ji 

s-iAJi >: jp §£n f& ü ^1 £4* 

'J £l j4-> «ag ji g5 >^*' 

Jal ^Jjl I-IIS" cJLtS U Ajjlj Aili 5 ^ 4 **' : JÜl 

Ajbl jlji 3, JsÜ :ÄJto\t 

l) 1 ^ > | y ft Ljbi* 1‘ ! j OljiAtJI 4>^>i) 

Oji*i jjijii j ^A>m i ^h 0 ji ^jjii 


keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
sesuatu dari keluargaku kecuali kebaikan 
semata, dan mereka menuduh terhadap 
seseorang. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
padanya kecuali kebaikan, tidak pernah aku 
mengetahuinya berbuat buruk. Dan ia tidak 
masuk ke rumah kecuali bersamaku, dan tiada 
pergi jauh melainkan ia selalu ikut padaku.'" 

Aisyah berkata, "Rasulullah datang ke 
rumahku bertanya pada pelayanku tentang 
keadaanku, maka dijawab, 'Demi Allah, aku 
tidak mengetahui suatu cela. Hanya saja, 
ia biasa tidur meninggalkan masakannya 
sehingga kambing masuk memakan 
masakannya atau adonannya/ Dan ketika 
pelayanku dibentak oleh sebagian shahabat 
Nabi supaya berkata sebenarnya pada Nabi 
tentang kesucian Aisyah itu maka pelayan 
itu menjawab, 'Subhanallah. Demi Allah, 
aku tidak mengetahui daripadanya kecuali 
sebagaimana yang diketahui oleh tukang 
emas terhadap emas murni yang merah.' 

Dan ketika berita ini sampai kepada pria 
yangdituduhkan itu, ia berkata, 'Subhanallah. 
Demi Allah, aku tidak pernah membuka 
pakaian seorang wanita sama sekali."' 
Aisyah melanjutkan, "Kemudian ia mati 
syahid fi sabilillah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: An- 
Nuur (24), Bab: "Sesungguhnya orang-orang 
yang ingin agar (berita) perbuatan yang 
amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang 
yang beriman" (11)) 


Aisyah & berkata, "Ketika tersiar berita 
tuduhan terhadap diriku sebagaimana yang 
aku ketahui, maka Nabi berdiri berkhotbah, 
dan setelah mengucapkan kalimat syahadat 
dan pujian syukur kepada Allah, sebagaimana 
lazimnya beliau bersabda, 'Ämma ba'du, 
berikanlah pendapatmu terhadap orang- 
orang yang memberi tuduhan buruk kepada 


..Penjelasan - - -. 

o?tf? £(jc. \jjA : Maksudnya orang-orang yang 
menyebarkan berita dusta. 

\JŠ\ : Mereka menuduh keluargaku dan 
menyebut-nyebut hai tidak baik terkait 
mereka. 

izk i2t artinya ia menuduh seseorang 
berakhlak tidak baik. Para ahli bahasa 


1172 





menjelaskan, kata ini berasal dari kata üA» 
artinya kalung di dada yang dirusak dan 
membuat si pemakainya dicela. 

^ : Mereka mengatakan persoalan 

ini terus terang pada Aisyah. Karenanya 
Aisyah mengucapkan, “ Subhänallähf' 
karena membesarkan hai itu. Pendapat 
lain mengartikan; mereka mengucapkan 
kata-kata tak berguna kala bertanya dan 
membentaknya. 

j Jül 3 Jiili: Seseorang mengucapkan 
kata-kata tak berguna. 

i^lll £ : Potongan emas murni. Ini 
namanya mencela secara berlebihan, seperti 
kata-kata pujangga berikut: 

Tidak ada aib pada mereka, hanya saja 
pedang mereka 

Retak-retak karena pukulan pasukan- 
pasukan 


TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK 
DAN HUKUM MEREKA 


HADITS KE-1765 


_w ’'° 

A-j ,juli)l Õlil JU) 3 tjJuy aII& Äi JÕ 

i^ H gi ^ Äi ££ jül Ka 
jj ÕSJ :jlij 4i> i- 

äi ^ji c 4 sS j&i vfe JžSi 

«gl gj ÄI xS jj jõjÜ «jjuj Ali 

«Uj OJlŠT :lp\S J*3 Ua aLmJ tülid 

C£ (Ä-y Äi ji Äi 


ju-u*- jfj J. Ät jjii ji Ka ipil iL 

ÄI jõ ^11 (oksiidi lil) 4 

a] jj |Ijjls jLgJ tjÄlj aJlC- 

j3frf Avfo ^ :Jvl (KLU uJJ-) 

bj ubS* Ao :j 

1 ; , ž£=> |»j p4jL liüi aJ jš i_jIj r rjjijbll 


Zaid bin Arqam ass berkata, "Suatu ketika, 
aku keluar bersama Rasulullah jg dalam 
suatu perjalanan, laiu Abdullah bin Ubay bin 
Salul berkata, 'Danganlah kalian memberi 
infak kepada mereka yang berada di sisi 
Rasulullah hingga mereka lari darinya.' la 
juga mengatakan, 'Dika kita kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengeluarkan orang-orang yang terhina 
darinya.' 

Maka aku pun menghadap Nabi dan 
menuturkan hai itu. Kemudian Rasulullah 
mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay 
dan ia bersumpah atas apa yang mereka 
katakan. Kemudian mereka berkata, 'Zaid 
berdusta kepada Rasulullah äg.' Maka 
aku merasa sangat susah sehingga Allah 
menurunkan kebenaranku dalam surat Al- 
Munafiqun, kemudian Nabi memanggil 
mereka untuk dimintakan ampun kepada 
Allah. Akan tetapi, mereka justru memalingkan 
kepala." Tentang firman Allah, ‘Bagaikan kayu 
yang disandarkan,' beliau bersabda, “Merka 
adalah orang-orang yang sangat tarnpan.- 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Surat: 
Apabila orang-orang munafik mendatangimu 
(63), Bab: Firman-Nya: "Itu karena mereka 
beriman kemudian mereka kufur" (3)) 

-Penjelasan- 

jL. £: Dalam perjalanan perang Tabuk atau 
Bani Musthaliq. 


1173 






lii : Kondisi sulit karena minimnya 
perbekalan dan lainnya. 

aLj : Mencurahkan segenap usaha. 
ijill: Maksudnya orang-orang Anshar. 

£3 C>jŠ : kata kadzaba memerlukan dua 
maful CcA-\ ZjŠ (berkata dusta kepadanya), 
seperti disebutkan dalam hadits ini. 

IjJÜ : Mereka membuang muka karena 
berpaling dan sombong untuk dimintakan 
ampun oleh Rasulullah sgjj. 

siili IIL : Kayu-kayu yang tersandar. 

^ J*' \yš : Ini adalah penafsiran firman 
Allah s&, “Tubuh-tubuh mereka menjadikan 
kamu kagum.” (Al-Munäfiqün: 4). 

lilli <lü. : Kayu-kayu yang tersandar. Inilah 
perumpamaan untuk tubuh orang-orang 
munafik. 


HADITS KE-1766 


jl: jll Üft iii! C&3 -WVl 

" ** j * 

U Jju (Qi jjJ 4JJl Jufr <iJuwj 4JJl ^0 

- > "tf, _• • •. ; ; fr 

* 

j uL tr ijbS* tr ^ 

(<_a£=u M j\ lS jll 


3abir m berkata, "Nabi jg mendatangi 
(jenazah) Abdullah bin Ubay setelah 
dimasukkan ke dalam kubur 3 , laiu beliau 
mengeluarkannya, memberkahi dengan 
ludahnya, dan memakaikan baju beliau 
kepadanya." 


3 Keluarga Abdullah bin Ubay bin Salul merasa mälu 
bila Nabi menghadiri jenazahnya sehingga mereka 
cepat-cepat mengubumya sebelum Nabi datang. Ketika 
beliau tiba, mereka menunjukkan kuburannya, laiu 
beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya. Beliau 
mengafani dengan pakaian beliau menshalatinya karena 
memenuhi janji beliau kepadanya. (Tuhfah Al-Ahwadzi: 
VII/421 


(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan baju gamis, baik jahit 
atau tidak (23)) 


. 7 .- - Penjelasan. 

U ÜI : Diturunkan di liang kuburnya. 
Keluarga mayit khawatir memberatkan Nabi 
ä||j untuk menghadiri jenazahnya, akhirnya 
mereka segera mengurus jenazah sebelum 
Nabi tiba. Saat Nabi M tiba, beliau 
mendapati orang-orang sudah memasukkan 
jenazah ke dalam liang kubur, beliau lantas 
memerintahkan mereka untuk mengeluarkan 
kembali jenazah. 

kä dili: Meniup kulit jenazah. 


HADITS KE-1767 

J Uft ()l 4i)l — WT V 

eUJ ii u; :j\IS fLj 

eUx&ll ij «aJl fr Jõj <4*3 4jJtS* 1 

** ^ j 

jõi jil = jisi iõLS «jjuj ii»i jõ 
<&. jõi ^ aIi 
£ jõ; 5i Äi : jul iü iiii csej 
j\3 & UI: jul cwillil 

jli 4J; ii S j? 

Jt jõu S/j) cJjlš 4*i& ^03 (jlj] Üll JiÄJ 

(IjuI ÕU a>1 

( jfl g >3ll (j jiäl oL tr utT tr o^>I) 

(<_ä£ su 'J jt lS jll 

Ibnu Ümar meriwayatkan bahwa ketika 
Abdullah bin Ubay wafat, anaknya datang 
menemui Nabi $g| laiu berkata, "Wahai 


1174 







Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu untuk 
kugunakan mengafani (ayahku) dan shalatlah 
untuknya serta mohonkanlah ampunan 
baginya." Maka Nabi ^ memberikan 
bajunya kepadanya laiu berkata, "Izinkanlah 
aku untuk menshalatkannya." Ketika beliau 
hendak menshalatkannya tiba-tiba Ümar bin 
Khatthab m datang menarik beliau seraya 
berkata, "Bukankah Allah telah melarang 
Anda untuk menshalatkan orang munafik?" 
Maka beliau bersabda, "Aku berada pada 
dua pilihan dari firman Allah dalam surat At- 
Taubah ayat 80 (yang artinya): 

"Kamu mohonkan ampun untuk mereka 
atau kamu tidak mohonkan ampun untuk 
mereka (sama saja bagi mereka)) Sekalipun 
kamu memohonkan ampun bagi mereka 
sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan 
mengampuni mereka." 

Maka beliau menshalatkannya, laiu turunlah 
ayat (yang artinya): 

"Janganlah kamu shalatkan seorang pun 
yang mati dari mereka selamanya dan 
janganlah kamu berdiri di atas kuburannya." 
(At-Taubat: 84)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Mengafani dengan baju gamis, baik jahit 
atau tidak (23)) 


.Penjelasan. 

Ale. : Abdullah bin Ubai bin Salul, 
pemimpin orang-orang munafik. 

&\ JU-: Anaknya adalah Abdullah, termasuk 
salah satu sahabat terbaik. 

JjT: Beritahukan aku. 

Oh 13 : Khayaräh mengikuti pola kata 
‘anabah, maksudnya diberi pilihan di antara 
dua hai; memohon ampunan atau tidak. "Dan 
janganlah kamu sekali-kali menshalatkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara 
mereka." (At-Taubah: 84). Karena shalat 
adalah doa dan permohonan ampun untuk 


mayit. Doa dan memohon ampun untuk 
orang kähr tidak boleh, yang tidak dilarang 
hanyalah mengkafani orang kafir dengan 
baju milik Nabi jg, karena tidak memberikan 
,baju mencederai sifat mulia, di samping 
baju yang Nabi jg berikan untuk kain kafan 
Abdullah bin Ubai ini sebagai balasan karena 
dulu Abdullah bin Ubai pernah memberikan 
baju miliknya kepada Abbas m ■ 


HADITS KE-1768 


| ( ^ Q } • < • ^ } • < 

&\ tsfej oi ^ — wia 

- # .J + ++• . *r,i ~ 

j iJl Ju£ :J\3 (4JL& 

SUS j|I äS» jUiij Jl 

£-3 iii Sl jjjiü ^jü üs 
£-3 Sfj oi £-3 jvl jj& u 
.< 3 # bl £L 3 o£ ii JlSj Uii-I ii 
uj) Jfj 5* äi jjSU iili-? 1S1 £13 iil 

Ca i • ? *> •: 

JJ ikŽSMaC’ i>^<«« ^ Oi 

>\j t *‘t\ lj ^^>l) 

(äjS) 3j <Jj5 


Abdullah bin Mas'ud s® berkata, "Suatu 
ketika ada tiga orang berkumpul di samping 
Ka'bah. Mereka adalah dua orang dari 
Quraisy dan satu orang dari Tsaqif, atau 
yang dua orang dari Tsaqif dan satu orang 
dari Quraisy. Perut mereka besar tapi 
kurang pengetahuan agamanya. Laiu salah 
seorang dari mereka berkata, 'Apakah 
menurut kalian Allah mendengar apa yang 
kita katakan?' Yang lain berkata, Uika kita 
berbicara dengan keras, Dia mendengarnya 
dan jika kita berkata dengan petan Dia tidak 


1175 







mendengarnya.' Sedangkan yang lainnya 
lagi berkata, '3ika Dia mendengar ketika 
kita bicara keras, pasti Dia juga mendengar 
ketika kita bicara pelan.' 

Kemudian Allah menurunkan ayat (yang 
artinya), "Kamu sekali-sekali tidak dapat 
bersembunyi dari kesaksian pendengaran, 
penglihatan, dan kulitmu kepadamu ..." 
(Fushshilat: 22) 

(HR. Bukhari, Kitab: "7afe/7" (65), Surat: Fushilat 
(41), Bab: Firma n-Nya: "Dan yang demikian 
itu adalah prasangkamu'\2j) 

.Penjelasan-- 

ii> Illil \j& : Al-Karmani 

menjelaskan, ta' pada kata \j$ dan Illil 
mungkin karena jüJji mubtada' dan kata ini 
mendapat ta' ta'nits karena di-mudhaf-kan 
kepadanya, sementara \j$ khabar-nya. Atau 
mungkin ta' untuk dilebih-Iebihkan, seperti 
byz Jij< Ini mengisyaratkan, kecerdasan 
jarang sekali disertai kegemukan badan. 


HADITS KE-1769 


• * ^ > • 


:JÜ ÄI Colj Ojj 


■Mj dJ\5j Mj oiul JLu 
(guB ö^£il Ui) cJj3 S 

( ^w^ l^tljA J lj j jLioL V iwjlzS" C N 


Zaid bin Tsabit ass berkata, "Ketika Nabi 
keluar (untuk perang) menuju Uhud, sebagian 
dari para shahabat ada yang mundur. 
Sebagian kelompok dari shahabat ada yang 
berkata, 'Kita akan bunuh mereka.' Dan 
sebagian kelompok lain berkata, 'Kita tidak 
akan membunuh mereka.' Maka kemudian 
turunlah firman Allah (yang artinya): 


"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi 
dua golongan dalam (menghadapi) orang- 
orang munafik." (An-Nisä: 88)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah" 
(29), Bab: Madinah akan menghilangkan 
keburukan (10)) 


..-Penjelasan. 

'£): Sebagian di antara mereka 
pulang di tengah jalan, mereka adalah 
AbduUah bin Ubai dan para pengikutnya. 

jli&u : Maksudnya kita bunuh orang-orang 
yang kembali pulang. 

( 4iül H : Kita tidak membunuh mereka 
karena mereka orang-orang muslim. "Maka 
mengapa kamu (terpecah) menjadi dua 
golongan dalam (menghadapi) orang-orang 
munafik.” (An-Nisä': 88). Yaitu, mengapa 
kalian terpecah menjadi dua golongan dalam 
menghadapi mereka. gjsljj sebagai hai, ‘amil- 
nya adalah pillil Q, terkait dengan 
sesuatu yang ditunjukkan oleh kata g&i, 
maksudnya terpecah dalam menghadapi 
orang-orang munafik. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, ahli bahasa menjelaskan, 
maknanya; mengapa kalian berselisih terkait 
urusan mereka (orang-orang munafik). 

oJsü artinya dua golongan. Kata ini beri’rab 
nashab menurut kalangan Bashrah sebagai 
hai Sibawaih menjelaskan, jika engkau 
mengatakan; UjiI li artinya kenapa kau 
berdiri. I’rab nashab di sini dengan perkiraan; 
Jlil lii £ iU & (apa yang terjadi 

padamu dalam kondisi seperti ini?). Al-Farra' 
menyatakan, beri'rab nashab sebagai khabar 
yang dibuang. Dengan demikian, JAJ U 
Usll perkiraannya; Uili jü (mengapa kau 
berdiri?). 


1176 









HADITS KE-1770 


JULc. Äi Qjbj jjjjLl ^ dJji- -WV* 

j** Ä' Jp (Jr? 5' 

j-i Äi 5* f^J *3® ÄI 

i^jSj ciia \J& cjjii ji fLj äi 
Ä i Äi JSU. fA^ 
«fLj äi Ji» äi j^j f J iSü jdlj 

jj Uj i^i^ j? ^ <di i^jj^i 

jdl jrj-12r Sl) õJjü I^Jüuj 

vjL n r^jl^«P Jl i ) r Ij^ jc ll uli^ "\0 ^JjItiJI 0>j>l) 

(|jjl Lj ^| ]*wj g 'il 


Abu Sa'id Al-Khudri a® meriwayatkan 
bahwa beberapa orang munafik pada masa 
Rasulullah šg apabila beliau pergi berperang 
maka mereka tidak turut berperang dan 
merasa bangga dengan ketidakpergiannya 
untuk menyelisihi Rasulullah žg. Bila Rasulullah 
2§3 telah kembali (membawa kemenangan 
dan harta rampasan perang), mereka 
mengemukakan alasan mereka masing- 
masing yang menjadikan mereka tidak turut 
serta berperang dan menguatkan alasannya 
dengan sumpah. Kemudian mereka ingin 
dipuji (seolah-olah merekalahyang pahlawan) 
padahal mereka tidak berbuat apa-apa. 
Karena itu, turunlah ayat (yang artinya): 

"Danganlah sekali-kali kamu menyangka 
bahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak 
mereka kerjakan, janganlah kamu mengira 
bahwa mereka akan terlepas dari siksa ..." 
(Ali Imrän: 88)) 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Janganlah sekali-kali kamu 
menyangka, bahwa orang-orang yang 


gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan (16)) 

.-.Penjelasan. 

^LajJuuj \J-Jj : Mashdar mimi, maksudnya 
mereka senang tidak ikut perang. 

\jjjSk\ : Mereka menyampaikan alasan 
kepada beliau perihal tidak ikut berperang. 


HADITS KE-1771 


,s, • ' • «* ,-^ , 

õi “ WVN 

ji ^15 U *Sä jö 5!3> U 

jl CS\j iQ,j\ Uj %> sy\ Jt j£ jü : jil 
jlil j£frl jj&J jilj jÜ Uj JU-t 
£Jl dl .*)j f&J Üj j?l 

j j ^ i < * * * * * + ®Tjj. i 

jP 1 ^4^*** ^ AU! 

• lii •**''* ^ * i 5 ® T Jo • c j t j*» Ji “'i 

OI JJ Jl 0jjl3 O^Jü 

j «•* *» 

• I 2 | J«r |J ^ i*" # * * 0 •" J J«*? I J'' 

{ja yjl Uj ij^dj OP ojjo-l Uj 

jlLj Äi ji-i iJ3) jjl Kj P 

& J*- (01^31 !£?l jd' 

($& jä & iji^4 ji jj^j ijsf il 

wL n i(|)ljiiP Jl >)r ^ ■ ■ i. tf Jl ub^ *\o ;j ^>^>i) 

(Ijjl Lj (J j>^Aj ,jj-Jl 11 


Ibnu Abbas sk meriwayatkan dari Alqamah 
bin Waqqash bahwa Marwan yang berkata 
kepada penjaga pintunya, "Wahai Abu Rafi', 
pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan 
kepadanya, 'Apabila setiap orang dari kita 
akan disiksa karena merasa senang dengan 
apa yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji 
terhadap apa yang belum dia kerjakan? 
Dengan demikian berarti kita semua akan 
diazab.' Ibnu Abbas pun menjawab, 'Ada apa 


1177 






dengan ayat ini? Ayat ini hanya diturunkan 
mengenai orang Yahudi. Yaitu, ketika Nabi 
M menanyakan kepada mereka tentang 
sesuatu, tetapi mereka menyembunyikannya 
dan mengabarkan hai yang lain. Laiu mereka 
perlihatkan kepada beliau bahwa mereka 
berhak mendapat pujian dari apa yang telah 
mereka kabarkan itu dan mereka senang 
dengan apa yang telah mereka kerjakan, 
yaitu sikap mereka yang menyembunyikan 
sesuatu yang beliau tanyakan.' Laiu Ibnu 
Abbas membaca ayat (yang artinya): 

'Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji 
dari orang-orang yang telah diberi kitab. 

Janganlah sekali-kali kamu menyangka 
hahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang 
belum mereka kerjakan janganlah kamu 
menyangka bahwa mereka terlepas dari 
siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.'" 
(Ali Imran: 187-188)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: Ali 
'Imran (3), Bab: Janganlah sekali-kali kamu 
menyangka, bahwa orang-orang yang 
gembira dengan apa yang telah mereka 
kerjakan (16)) 


...Penjelasan..-. 

3 _>l: Diberi. 

: Karena kita semua senang dengan 
apa yang diberi dan suka dipuji dengan 
sesuatu yang tidak ia lakukan. 

jj^l} (Li=J U 5 : Untuk apa kalian menanyakan 
masalah ini. 

: Meminta untuk dipuji. Dijelaskan 
dalam Al-Asäs, Allah meminta makhluk 
memuji-Nya karena kebaikan dan nikmat 
yang Ia berikan kepada mereka. Setelah itu 
Ibnu Abbas membaca, “Dan (ingatlah), ketika 
Allah mengambil janji dari orang-orang yang 
telah diberi Kitab (yaitu), ‘Hendaklah kamu 


menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, 
dan jangan kamu menyembunyikannya,'laiu 
mereka melemparkan janji itu ke belakang 
punggung mereka dan mereka menukarnya 
dengan hargayangsedikit. Amatlah buruknya 
tukaran yang mereka terima’." (Äli 'Imran: 
187) Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang- 
orang yang dikabarkan Allah dalam ayat yang 
ditanyakan orang-orang kepada Ibnu Abbas 
adalah mereka yang disebut dalam ayat 
sebelumnya. Allah mencela mereka karena 
menyembunyikan ilmu yang diperintahkan 
agar tidak mereka sembunyikan, dan Allah 
mengancamkan siksa kepada mereka karena 
hai itu. 


HADITS KE-1772 

• •:? * • 


:JVS m c&j eUU ^ ^1 iooi -wv* 

5 !^ JTj ä&\ ffe fe 5 * 

sul fLj &\ 5^1 

OwSS" U *>|1 JuSfr (JjJü U :J1aj 5^1 /Su 

Jbj A7nal JL9j tojJLSJJ <41)! AjUld aj 

• >• - s-i \ “ • ,t- .oti s* 

OjA LJ j *d lJüb 

\Jl& ä \£Ü *j!3Ü 

xJ. J 4 & l Jij gJl 

U J JJ (JJ 

y* jZoJ Aj! AJ.la.gJ JJ 

(f^l 


1178 






Anas bin Malik m berkata, "Ada seorang läki¬ 
läki Nasrani masuk Islam laiu membaca surat 
Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia biasa menulis 
untuk Nabi tetapi kemudian ia kembali 
kepada agama Nasrani dan berkata, 'Tidak 
ada yang diketahui Muhammad melainkan 
apa yang aku tülis untuknya,' Kemudian 
Allah mewafatkannya laiu mereka (teman- 
temannya) menguburkannya. Keesokan 
harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, 
maka teman-temannya berkata, 'Ini adalah 
perbuatan Muhammad dan shahabat- 
shahabatnya karena teman kita ini berpaling 
dariagama mereka, laiu mereka membongkar 
kuburannya dan mencampakkannya.' 

Maka mereka kembali menguburkannya 
dan menggali lubangnya lebih dalam. 
Namun keesokan harinya, jasadnya kembali 
dimuntahkan oleh bumi maka teman- 
temannya berkata, 'Ini adalah perbuatan 
Muhammad dan shahabat-shahabatnya 
karena teman kita ini berpaling dari agama 
mereka, laiu mereka membongkar kuburan 
teman kita ini dan mencampakkannya.' 

Maka mereka kembali menguburkannya dan 
menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas 
yang mereka mampu. Akan tetapi, pada 
keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan 
kembali oleh bumi hingga mereka menyadari 
bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia 
dan akhirnya mereka mencampakkannya 
begitu saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 


u-lillj* Üi: Adanya si mayit ini dimuntahkan 
dari dalam kubur dan dibuang, bukan karena 
ulah manusia, tapi Rabb manusia. 


TANDA-TANDA HARI KIAMAT, 
SURGA, DAN NERAKA 

HADITS KE-1773 


£ eile. &l 1^-wvr 

jU :jvl fbj *3* &\ -ÄI fjjlj 
ijj Sl tfQ31 ££ 


Iie- 


j£ f} ?4 Sü) \y&\ 41 

(ujj yQj i 

i—»U T \A :äJi At rj <»-p-l) 

oIjIj (jjjJi iitsJjl 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari 
Rasulullah jjg yang bersabda, "Sungguh 
pada hari kiamat akan datang seseorang 
yang berbadan gemuk, namun di sisi Allah 
timbangannya tidak dapat melebihi berat 
sayap seekor nyamuk\ Bacalah ayat (yang 
artinya), "... Dan Kami tidak memberikan 
penimbangan terhadap (amal) mereka pada 
hari kiamat 5 ." (Al-Kahfi: 105)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (92), Surat: Al-Kahfi 
(18), Bab: Mereka itu orang-orang yang telah 
kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka (6)) 


-Penjelasan- 

l «££) : Dimuntahkan bumi dari dalam 
kubur untuk menegakkan hujah pada 
orang yang melihat, sekaligus sebagai bukti 
kebenaran kata-kata Nabi jgjj. 

\jLsAj : Mengubur hingga dalam. 


-Penjelasan.. 

jUkiii : Tinggi postumya atau wibavvanya. 


4 Tidak ada niiai atau bobotnya. 

5 Kami (Allah) tidak memberi bobot dan penilaian pada 
mereka. Atau, tidak menyediakan timbangan untuk 
menimbanga amal-amal mereka. karena timbangan 
disediakan hanya untuk orang-orang yang mencampur 
perbuatan baik dan buruk. Atau, Kami tidak menyiapkan 
timbangan untuk amal-amal mereka karena saking tidak 
berharganya amal mereka. 


1179 








ü»j is aitl Ii* 6ji Sl: Nilai dan kedudukannya 
tidak setara dengan sayap nyamuk. Sabda 
ini mengandung celaan terhadap tubuh 
tambun. "Dan Kami tidak mengadakan suatu 
penilaian bagi (amalan) mereka pada hari 
kiamat." (AI-Kahfi: 105). Yaitu, Kami tidak 
membuat suatu penilaian pun untuk mereka, 
atau Kami tidak memasang timbangan 
untuk menimbang amalan mereka, karena 
timbangan hanya dipasang untuk orang- 
orang yang mencampur amalan saleh dan 
amalan buruk. Atau maksudnya adalah Kami 
tidak menilai amalan mereka sedikit pun 
karena hina dan rendah. 


HADITS KE-1774 


bahwa Allah memegang langit, bumi, pohon- 
pohon, air, binatang-binatang, dan seluruh 
makhluk dengan jari-Nya seraya berkata, 
'Akulah Raja (Penguasa) 7 !' Maka Rasulullah 
3 Sg pun tertawa hingga tampak gigi serinya 
sebagai pembenaran terhadap perkataan 
rahib tersebut. Kemudian beliau membaca 
ayat (yang artinya), 'Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya padahal bumi seluruhnya 
dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan 
langit digulung dengan tangan kanan-Nya. 
Mahasuci Rabb dan Mahatinggi Dia dari apa 
yang mereka persekutukan."' (Az Zumar: 67)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: 
Az-Zumar (39), Bab: Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya (2)) 


41)1 43)1 J1 

4)1 Of l!} Ju2 t* : jÜl sfLj 

& «iuai ui l& 

Jjjü UjXvOJ OJü cjJuuj 4Jlfr 41)1 

■i ä- i 


UjjJuj 4^41)1^41)1^1^ p 1 
\L* J*j% i9 p 41)1 \yp 
oljjlai ol^tJLilj «iiCil 1 

L*j i_Aj r :lo : j *»^»-l) 

(•j-ü (5*- byji 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Seorang 
rahib 4 datang kepada Nabi jgg laiu berkata, 
'Wahai Muhammad, kami mendengar 


-Penjelasan.. 

tjtjp -: Salah seorang ulama Yahudi. 

(lUlll ^: Penguasa tunggal. 

: Gigi-gigi täring beliau. Gigi-gigi ini 
terlihat ketika orang tertawa. Al-Qasthalani 
menjelaskan, para imam kita berbeda 
pendapat terkait hai ini, apakah kita takwilkan 
kata-kata yang rumit difahami, ataukah 
makna yang dimaksud kita serahkan kepada 
Allah. Namun mereka sepakat, ketidaktahuan 
kita terhadap rincian permasalahan ini 
tidak mencederai keyakinan kita terhadap 
apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut. 
Penyerahan makna kata-kata yang sulit 
difahami kepada Allah adalah mazhab salaf, 
dan pandangan ini lebih selamat, sementara 
takwil adalah mazhab generasi berikutnya 
yang memerlukan lebih banyak ilmu. Imam 
besar Al-Allamah Qasim Jarullah Mahmud 
bin Ümar Az-Zamakhsyari menjelaskan 
dalam Al-Kasysyäf saat menafsirkan firman 
Allah es setelah menyebutkan hadits bab 


6 Ulama dari kaum Yahudi 


7 Allah mengatakan ini ketika masa di dunia sudah berakhir, 
setelah terjadi ba'ts (pembangkitan manusia). 


1180 







ini, “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah sebagaimana mestinya padahal bumi 
selurühnya dalam genggaman-Nya pada hari 
Kiamat dan langit digulung dengan tangan 
kanan-Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi 
Dia dariapayangmerekapersekutukan" (Az- 
Zumar: 67) Demikian teks pernyataannya; 
Nabi tertawa dan kagum karena yang 
beliau fahami dari kata-kata Yahudi tersebut 
tidak lain seperti yang difahami ulama ilmu 
bayan tanpa membayangkan seperti apa 
bentuk memegang, järi-järi, menggerak- 
gerakkan, dan seterusnya. Yang beliau 
fahami adalah intinya yang menunjukkan 
kuasa luar biasa. Perbuatan-perbuatan besar 
yang membingungkan pemahaman dan 
fikiran, juga tidak teijangkau oleh dugaan, 
semua ini ringan bagi Allah, semudah orang 
membayangkan hai itu. Tidak ada satu bab 
pun dalam ilmu bayan yang lebih halus dan 
lembut dari bab ini. tidak ada yang lebih 
bermanfaat dan membantu memahami hal- 
hal samar dan tidak jelas selain kalam Allah 
di dalam Al-Qur’an, kitab-kitab samawi lain, 
dan perkataan para nabi, karena sebagian 
besar di antara hal-hal yang tidak jelas tidak 
lain hanya bersumber dari hayalan-hayalan 
yang menggelincirkan käki banyak orang 
sejak dulu kala. Kekeliruan banyak orang tidak 
lain disebabkan karena minimnya penelitian, 
hingga mereka tahu bahwa di antara sekian 
banyak ilmu, ada sebuah ilmu yang seandainya 
mereka agungkan dengan sebenarnya, tentu 
tidak samar bagi mereka bahwa seluruh ilmu 
bergantung pada ilmu yang satu itu, karena 
tidak ada yang menguraikan ikatan dan 
belenggu susunannya selain ilmu tersebut. 
Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits- 
hadits Rasul ^ diperlakukan semena-mena 
oleh gerhana takwil-takwil nan buruk dan sisi- 
sisi pandang nan usang, karena siapapun yang 
menakwilkan tanpa dasar ilmu ini, ia tidak 
akan bisa membedakan mana yang benar dan 
mana yang sai ah. 


Yang dimaksud bumi di sini adalah tujuh 
bumi. Ini diperkuat oleh dua dalil. Pertama; 
firman Allah , “Bumi seluruhnya," dan 
firman-Nya, “Dan langit-langit." Alasan 
lain, konteks ayat ini adalah membesarkan 
permasalahan, sehingga harus dilebih- 
lebihkan, dengan disertai maksud jamak 
(tujuh bumi), dikuatkan dengan kata jamak 
(££ dan 0 I 3 UÜ 1 ), dan semua kata-kata jamak 
ini ditegaskan sebelum datangnya khabar, 
agar diketahui sejak awal bahwa khabar yang 
dimaksud bukan berkenaan dengan satu bumi 
saja, tapi seluruhnya. 

: Isim marrah dari kata qabd 
(genggaman). Allah e& berfirman, “Maka 
aku ambil segenggam dari jejak rasul." 
(Thähä: 96) Maknanya; seluruh bumi 
berada dalam genggaman Allah, Allah 
menggenggam semuanya dengan sekali 
genggaman. Maksudnya, seluruh bumi 
meski besar dan terbentang luas, hanya 
mencapai satu genggaman saja di antara 
genggaman-genggaman Allah, seakan Allah 
menggenggamnya dengan satu tangan saja. 

: Dari kata (melipat, menggulung), 
kebalikan dari^ilji (membentangkan), seperti 
disebut dalam firman Allah ass, “(Yaitu) 
pada hari Kami menggulung langit sebagai 
menggulung lembaran-lembaran kertas.” (Al- 
Anbiyä': 104) Umumnya, orang yang melipat 
lembaran-lembaran keras menggunakan 
tangan kanan. Pendapat lain menyatakan; 

: kerajaan Allah tanpa adanya siapapun 
yang menentang. 

: Dengan kuasa-Nya. 


HADITS K.E-1775 

0 , f * • 


5j!J 1 jt «üt vijji- -wv© 

&\ : jis jiij &\ & 


1181 




jjI Ül :Jjju 13 c* Illil ^jJajj 

u^jii 

4lll jj hJi> i-jL II: jÜjJl <_jbS” M :j i£jl£<Jt 4>-j>-l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
M bersabda, "Allah menggenggam bumi dan 
melipat langit dengan tangan kanan-Nya 
seraya berfirman, 'Akulah Raja, mana yang 
mengaku raja di bumi?'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hatf (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 


..Penjelasan- 

J$\ iil JiJi: Allah menggenggam bumi pada 
hari kiamat, maksudnya menyatukan satu 
sama lain dan melenyapkannya. 

avilll <s^uj : Melenyapkan langit. 

: Dengan kuasa-Nya? Imam An-Nawawi 
menjelaskan, kata dua tangan untuk Allah 
ditakwilkan kuasa. Kuasa dikiaskan dengan 
dua tangan karena kita melakukan segala 
pekerjaan dengan dua tangan. Maka, kita 
diajak bicara dengan kata-kata yang kita 
fahami agar lebih jelas dan lebih tertanam 
kuat di dalam jiwa. 

: Pemilik kerajaan secara mutlak. 

j$\ $$i : Ketika masa dunia sudah 

berakhir, setelah itu terjadi kebangkitan. 


HADITS KE-1776 

äi -wvn 

äi Sj :Jvs $ <jLj *5© äi äi jpj 

Ol^lDl «göj*)/l Äia liftil J>>- äj 

liUll UI jü 

Il iil Jjl uL il :j u^ 1I uIsT v/ !(_j (^jUiJI ^»j>t) 


Ibnu Ümar m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah sü bersabda, "Sesungguhnya 
Allah pada hari kiamat menggenggam bumi, 
sedangkan langit berada di tangan kanan- 
Nya seraya berfirman, 'Akulah Raja."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tauhid' (97), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Yang telah Ku-ciptakan dengan 
kedua tangan-Ku" (19)) 

..Penjelasan. 

J>yf \: Maksudnya tujuh bumi. 

oljllUt: Langit-langit digulung dengan 
tangan kanan-Nya, seperti disebutkan 
dalam firman-Nya, “Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah sebagaimana mestinya 
padahalbumiseluruhnya dalam genggaman- 
Nya pada hari Kiamat dan langit digulung 
dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia 
dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan.” (Az-Zumar: 67). 

Imam An-Nawawi menjelaskan, hanya Allah 
yang mengetahui maksud Nabi jjgj terkait 
kata-kata sulit yang terterä dalam hadits- 
hadits ini, kita beriman kepada Allah dan 
sifat-sifat-Nya, dan kita tidak menyerupakan 
sedikit pun di antara sifat-sifat-Nya dengan 
apapun. “ Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha 
mendengardanMelihat.” (Asy-Syürä: 11).Apa 
yang dikatakan Rasulullah lg dan bersumber 
dari beliau, benar adanya. Yang kita ketahui 
di antaranya, semata karena karunia Allah, 
sementara yang tidak kita ketahui, kita imani, 
dan ilmunya kita serahkan kepada Allah. Kita 
artikan lafalnya sesuai arti bahas Arab yang 
kita diajak bicara dengan bahasa itu. Namun 
kita tidak memastikan salah satu di antara 
makna-maknanya, setelah memahasucikan 
Allah dari zhahir kata-kata yang tidak patut 
bagi-Nya. Billähit tawflq. 


1182 











BANGKIT DARI KUBUR DAN SIFAT 
BUMI PADA HARI KIAMAT 


HADITS KE-1777 


: J13 oifr &\ (sej g ji -WVV 

ji 4 fbj äi ^ 

^ir ;r^i sUblj 0^1 £ üOii j£ JašIi 

(t/^SlI 4Ul (jõjjj t_Aj II jJI A\:j 4»p-l) 


0 ^ « . fl >0 


Sahal bin Sa'ad m mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi j£jg bersabda, 'Pada hjari 
kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah 
putih semu merah bagaikan roti yang bersih. Di 
sana tak ada satu tanda pun bagi seseorang,'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hatf (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 

-Penjelasan-- 

l\yZ -: Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul 
Bäry, Al-Khatthabi menjelaskan, 'afar artinya 
putih tidak cemerlang. Iyadh menjelaskan, 
‘afar adalah putih sedikit kemerah-merahan. 
Dari makna inilah kata ‘afrul ardhi berasal, 
artinya permukaan bumi. Ibnu Paris 
menjelaskan, makna 'afra' adalah putih 
murni. Ad-Dawudi menjelaskan, 'afra' 
adalah sangat putih. Demikian penjelasan 
Ad-Dawudi. Pendapat pertama yang menjadi 
pedoman. 

: Roti. 

*ji3 : Tepungnya steril dari campuran dan 
dedak. An-Nawawi menjelaskan, naqy adalah 
debu lembut. Inilah tanah yang baik. Al- 
Qadhi Iyadh menjelaskan, neraka seakan 
merubah putihnya permukaan bumi ini 
menjadi kemerahan. 

■y-H pü liii adalah sesuatu yang 

menjadi petunjuk jalan. Al-Khatthabi 


menuturkan, maksudnya tanahnya datar. Al- 
Qadhi Iyadh menyatakan, maksudnya tidak 
ada tanda tempat tinggal, bangunan, jejak- 
jejak, ataupun tanda-tanda lain yang menjadi 
petunjukjalan, seperti gunungdan batu besar. 
Ini menunjukkan bumi dunia dibentangkan 
secara luas dan bumi dunia sudah tidak ada 
lagi hubungannya dengan bumi akhirat. Abu 
Muhammad bin Abu Hamzah menuturkan, 
ini menunjukkan keberadaan Allah Yang 
Maha Agung kuasa-Nya dan pemberitahuan 
bagian-bagian hari kiamat agar siapapun 
yang mendengar mengetahui pasti, sehingga 
mampu menyelamatkan diri dari huru hara 
kiamat nan mengerikan, karena mengetahui 
bagian-bagian sesuatu sebelum terjadi 
mendorong olah jiwa agar selamat dari hal- 
hal tersebut. Lain halnya dengan sesuatu 
yang muncul secara tiba-tiba. Hadits ini juga 
menunjukkan bahwa bumi padang mahsyar 
jauh lebih besar dari bumi yang ada ini. 
Hikmah di balik sifat ini adalah para hari itu 
merupakan hari keadilan dan nampaknya 
kebenaran, sehingga hikmah mengharuskan 
tempat keadilan dan kebenaran harus bersih 
dari perbuatan maksiat dan kezaliman, agar 
Allah nampak bagi hamba-hamba yang 
beriman di bumi yang patut bagi keagungan- 
Nya, di samping karena kekuasaan pada hari 
itu hanya milik Allah semata, sehingga tepat 
jika tempat yang ada murni untuk Allah 
semata. 


HIDANGAN PENDUDUK SURGA 


HADITS KE-1778 


&\ (s€j Q,) -WVA 

fS J>?i\ *3* äi g}\ jil 

UŠ’ «sJ-o J uil IaJ IšZsj SJls^I} 5J0- iuCiJl 


1183 






i • i > ' \ - 

Jt>IU£su 


\j «illi* 3j\j :jÜl Oj&l J* cfe J® 
üOji $ dii ja! aj^f St ^uii d 

Jl! Ul* SJl>Ij SjO- gbJSl OtjžsJ :J\i Jj :JI5 

ÄI &> &\'Jä iLj dii ÄI ^Jl 

•x * ■*< 

ti>\y OJU nil^ub jäj t&Jl jÜujJ dlfr 

Sjij fSu; ^ISI :j\l ^t St:jli ^ 

iiiö i< 4w jjj ja lii üj : $\3 

(jjfcjSll *Ul ) jä;,S.i <_»L it ijlijjl <_>bS" A^ <k>yi-\) 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan, 
Rasulullah jgj bersabda, "Pada hari kiamat, 
bumi bagaikan sepotong roti. Allah Al- 
Dabbar memutar-mutarnya dengan tangan- 
Nya sebagaimana salah seorang di antara 
kalian bisa memutar-mutar rotinya dalam 
perjalanan sebagai kabar gembira penghuni 
surga ." Tiba-tiba ada seorang Yahudi berkata, 
"Sekiranya Ar-Rahman memberkatimu wahai 
Abul Qasim, maukah kamu kuberitahu kabar 
gembira penghuni surga di hari kiamat 
nanti?" "Baik," jawab Nabi. Lanjut si Yahudi, 
"Bumi ketika itu bagaikan sepotong roti." 
Perkataannya sama seperti yang disabdakan 
Nabi g§. Beliau lantas memandang kami dan 
tertawa hingga terlihat gigi serinya, kemudian 
bersabda, "Maukah kamu kuberitahu lauk 
penghuni surga?" Lanjut beliau, "Lauk 
mereka adalah sapi dan ikan paus." Mereka 
bertanya, "Apa keistimewaan daging ini?" 
Nabi menjawab, "Sisa hatinya saja bisa 
disantap oleh 70 ribu orang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Metunakkan Hatf (81), 
Bab: Allah menggenggam bumi (44)) 


-Penjelasan-- 

: Al-Khatthabi menjelaskan, khubzah 
adalah thalmah, yaitu adonan yang diletakkan 
di lubang setelah di dalamnya diberi nyala api. 
Orang-orang menyebutnya mallah, padahal 
malläh adalah nama untuk lubangnya. 

: Dibolak-balikkan dari satu tangan ke 
tangan lain hingga menyatu dan rata, karena 
bumi saat itu tidak terbentang seperti kertas 
timah dan semacamnya. 

jll]\ £ ijjU. 'cS : Al-Khatthabi 

menjelaskan, maksudnya roti yang dibuat 
musafir, karena roti ini tidak dibentangkan 
seperti kertas timah, tapi hanya dibolak- 
balikkan di tangan hingga merata. 

kL\ : Nuzul adalah jamuan yang 

diberikan untuk tarnu dan prajurit. Jamuan ini 
disebut rezeki dan juga karunia. 

{SjJ artinya ia mempersiapkan 
jamuan makan untuk kaum. Juga disebut 
untuk hidangan pembuka bagi tarnu, dan 
inilah makna yang tepat di sini. An-Nawawi 
menjelaskan, makna hadits; Allah menjadikan 
bumi seperti roti raksasa sebagai makanan 
dan jamuan untuk para penghuni surga. Allah 
Maha Kuasa atas segalanya. 

: Lauk pendamping roti. 

fSfU : Ada beberapa pendapat terkait makna 
kata ini. Menurut pendapat yangshahih adalah 
pendapat yang dipilih para ahli tahqiq. Kata 
ini adalah kata Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, 
balam artinya kerbau, seperti penafsiran 
orang-orang Yahudi. Andai kata-kata ini Arab, 
tentu sudah diketahui para sahabat, dan tentu 
mereka tidak perlu menanyakannya. 

: Ikan. 

\1ajS : Al-Qadhi Iyadh menjelaskan, 
za'idatul käbid adalah potongan daging 
terpisah yang melekat di hati, dan inilah 
bagian daging ikan yang paling lezat. 


1184 





Uil 6^ : Mungkin mereka ini orang-orang 
yang masuk surga tanpa hisab, mereka diberi 
jamuan paling lezat sebagai keistimewaan 
bagi mereka. Kemungkinan tujuhpuluh ribu 
ini untuk mengungkapkan bilangan yang 
banyak, bukan bermaksud untuk membatasi. 


HADITS KE-1779 


^ill je. tvs. <Üi\ 5Jj> Ü' -WY<\ 

** 

,jA i yi\ j} :Jli aJi£> 4ŠJl 

(jUlJ ujU ot :jUalSll v_-iU* <_jb 5 * "VT :j *^i-i) 

f-li jo- jJl-j <ulp <Ü)I 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Nabi ^ bersabda, "Seandainya sepuluh 
orang Yahudi beriman kepadaku, tentu akan 
beriman seluruh kaum Yahudi." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Budi Pekerti Orang- 
Orang Anshar" (63), Bab: Orang-orang 
Yahudi mendatangi Nabi ketika beliau tiba 
di Madinah (52)) 


.-.Penjelasan.. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, ada yang menyatakan, maknanya 
demikian; andai sepuluh orang Yahudi 
beriman kepadaku pada masa laiu, seperti 
zaman sebelum Nabi sg§ datang, atau saat 
beliau datang. Nampaknya, mereka ini adalah 
para pemimpin Yahudi dan selain mereka 
adalah para pengikut mereka. Tidak ada yang 
masuk Islam di antara mereka selain hanya 
sedikit saja, seperti Abdullah bin Salam. Dia 
ini dikenal sebagai salah seorang pemimpin 
Yahudi saat Nabi jgg datang. Berikutnya Abu 
Yasir dari Bani Nadhir dan saudaranya, Huyai 
bin Akhthab, Ka’ab bin Asyraf, Rafi’ bin Abu 


Haqiq. Sementara dari Bani Qainuqa' ada 
nama Abdullah bin Hanif, Fanhash, Rifa’ah 
bin Zaid. Dari Bani Quraizhah ada nama 
Zubair bin Batha, Ka’ab bin Äsad dan Samuel 
bin Zaid. Mereka ini tidak masuk Islam dan 
mereka ini adalah pemimpin Yahudi. Andai 
mereka masuk Islam, tentu diikuti pengikut- 
pengikut mereka. Mungkin ini yang dimaksud 
Nabi 


PERTANYAAN YAHUDI KEPADA NABI 
TENTANG RUH 


HADITS KE-1780 
•* • - • .4.1 i • 


iui c&j £ 4 ii 4 * -wa* 

üi. ÄI £ ^5 ui :JV5 
* £ ** 0 < 

'• £ # 2 * <JP jAj tOa-Jl üj> £ *|J—j 

:JäxJ JU3 

S/ S/ ‘.p+JaiU j\Jj OjJUi 

AjJLaJü ^ j JulS AjjAjssi 4*3 

U UI U :JU] jLjJLo jij 

: jül iile. j&dö cli] uil J# Ü] 

ü j ^ ii CJJ 11 ^ j* 

Ly Ajbl JjjS u>Ij tV ulsf f :j Oy»>l) 

(SyiVlpi-Mo-r** 


Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Ketika aku 
berjalan bersama Nabi di sekitar pinggiran 
kota Madinah, saat itu beliau membawa 
tongkat dari batang pohon kurma. Beliau laiu 
melewati sekumpulan orang Yahudi, maka 
sesama mereka saling berkata, Tanyakanlah 


1185 







kepadanya tentang ruhi' Sebagian yang lain 
berkata, Uanganlah kalian bicara dengannya 
hingga ia akan mengatakan sesuatu yang 
kalian tidak menyukainya.' Laiu sebagian 
yang lain berkata, 'Kami benar-benar akan 
bertanya kepadanya.' 

Maka berdirilah seorang lelaki dari mereka 
seraya bertanya, 'Wahai Abul Qasim, ruh itu 
apa?' Beliau diam. Maka aku pun bergumam, 
'Sesungguhnya beliau sedang menerima 
wahyu.' Ketika orang itu berpaling, beliau 
membaca ayat (yang artinya): 

'Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. 
Katakanlah, 'Ruh itu termasuk urusan Rabbku 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit."' (Al-lsra ': 85)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit." (37)) 

-Penjelasan- 

: Kharab adalah jamak kharibah seperti 
pola kata nabiqah dan nabaq, kalimah dan 
kalim. Kharab artinya ladang yang ditanam. 

• Tongkat dari pelepah kurma. 

: Aku kemudian berdiri agar tidak 
mengganggu beliau, atau aku berdiri untuk 
menghalangi antara beliau dengan mereka. 
ji-i UJj : Saat beban berat yang meliputi 
beliau ketika wahyu disampaikan sudah 
hilang. " Katakanlah , ‘Roh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku’.” (Al-Isrä': 85) Yaitu 
termasuk ciptaan-ciptaan yang terwujud 
dengan firman, “Jadilah!" tanpa berasal dari 
suatu materi pun. Hanya jawaban ini yang 
diberikan, seperti halnya jawaban yang 
disampaikan Musa atas pertanyaan Fir’aim, 
“Siapa Tuhan semesta alam itu?” (Asy- 
Syu'arä': 23). Musa menyebut sifat-sifat-Nya. 
Karena sangat lembut, ruh tidak mungkin 
diketahui esensinya kecuali dengan sifat- 
sifat yang membedakannya dengan yang 


lain. Untuk itu Nabi jgg hanya memberikan 
jawaban sebatas ini saja, tidak menjelaskan 
seperti apa esensinya karena hanya Allah 
saja yang memiliki ilmunya. Banyak sekali 
perdebatan di kalangan ulama dan filosof 
sejak dulu hingga kini tentang ruh. Mereka 
terlalu dalarn menjelaskan esensi ruh. 
Pandangan yang menjadi acuan para ahli ilmu 
kalam dari kalangan ahlussunnah, ruh adalah 
materi lembut di dalarn tubuh yang mengalir 
laksana aliran darah di dalarn urat. Dinukil 
dari Al-Äsy’ari, ruh adalah jiwa yang keluar- 
masuk. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
dalarn Al-Fath, yang paling shahih, hakikat 
ruh termasuk salah satu hai yang ilmunya 
hanya diketahui Allah semata. Imam An- 
Nawawi menjelaskan, ada dua dialek terkait 
ruh, ada yang menyebut mudzakkar dan ada 
yang menyebut muannats. 


HADITS KJH781 


ilUlil : jll olli -^VA^ 

Äiüöf &U & jgj J Jp 4 5$ 

jz. jj 

p i&\ 0&J rcJJÜ {Lj 

* * J 2 * 

«5Jjj jU iJjLuS «JUaujj \miy >I :jlŽ 

diiUU (5^)1 col^sl) cüjõ nilwisli 


P jii P cp\ ttjj w jiij 

(jIjA\_j (jjiül jfi <— >\i ^ utbš' ri :j 4»^1) 


Khabbab berkata, "Pada masa jahiliyah, 
aku adalah seorang pandai besi dan emas 
dan AI-'Ash bin Wa'il pernah punya utang 
kepadaku laiu aku datang menemuinya 
untuk menagihnya. Dia berkata, 'Aku akan 


1186 






membayarnya bila kamu mau kufur (ingkar) 
kepada Muhammad.' Aku jawab, 'Aku tidak 
akan kufur sampai kamu dimatikan oleh 
Allah laiu kamu dibangkitkan.' Dia berkata, 
'Biarkanlahaku sampai mati laiu dibangkitkan 
dan aku diberikan harta dan anak laiu akan 
kubayar utangku kepadamu.' Maka turunlah 
ayat (yang artinya): 

'Maka apakah kamu telah melihat orang 
yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia 
mengatakan, 'Pasti aku akan diberi harta dan 
anak.' Adakah ia melihat yang gaib atau ia 
telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang 
Maha Pemurah?"' (Maryam: 77-78)) 

(HR. Bukhari, Kitab: "J ual Bell' (34), Bab: 
Penjelasan tentang tukang gigi dan besi (29)) 


■ Penjelasan - 


££ : Pandai besi. 


JU-lsž I: aku menagih hutang darinya. 

p & eliLl Ji ’J&\ H : artinya ia kafir saat 
itu, hanya saja ia tidak bermaksud demikian, 
karena kekafiran tidak bisa dibayangkan saat 
itu. Ia seakan berkata, "Aku tidak akan kafir 
selamanya.” Kata-kata tentang kebangkitan 
yang disampaikan Ash bin Wa'il, maksudnya 
ia tidak mempercayai hai itu. Dengan 
demikian, kerumitan pada kata-kata ini 
bisa ditepis. Ia mensyaratkan kekafiran dan 
siapa mensyaratkan kekafiran, ia kafir. Allah 
8 ss berfirman, “ Laiu apakah engkau telah 
melihat orang yang mengingkari ayat-ayat 
Kami dan dia mengatakan, Pasti aku akan 
diberi harta dan anak’." (Maryam: 77). 


: Di sini diartikan pemberitahuan, dan 
fa' -nya berfungsi seperti aslinya." Adakah dia 
melihat yang gaib," apakah kedudukannya 
telah mencapai pengetahuan tentang hai 
gaib yang hanya diketahui Allah Yang Maha 
Esa lagi mengalahkan, hingga ia mengaku 
diberi harta benda dan anak di akhirat? “Atau 
dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan 


Yang Maha Pengasih ?" Ataukah ia membuat 
perjanjian terkait hai itu dari alam gaib, 
karena ia tidak mungkin mengetahui tentang 
hai gaib selain melalui salah satu dari dua 
cara ini. 


FIRMAN ALLAH: DAN ALLAH SEKALI- 
KALI TIDAK AKAN MENGAZAB 
MEREKA, SEDANG KAMU BERADA 
Dl ANTARA MEREKA 


HADITS KE-1782 

■ - • > • 


: jlS tAifr 4Jdl ($&J tiU \j» dj.j> -WAt 

oljJu \jJj\j\ ^UjLjl ££ UJi 
$ Uj 1*4*3 cd lj 4 JüI $ Uj) cJjO 

iH\ ($£i ^ &\ 

t A :jt—lo 

(p4~i O -j\j p J <Ü)I 


Anas bin Malik m berkata, "Abu Jahal 
berkata, 'Ya Allah, jika benar (Al- Qui^an) 
ini adalah yang benar dari sisi-Mu maka 
hujanilah kami dengan batu dari langit, 
atau datangkanlah kepada kami azab yang 
pedih.' Maka turunlah ayat (yang artinya): 

'Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab 
mereka, sedangkan kamu berada di 
antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah 
akan mengazab mereka, sedangkan 
mereka meminta ampun. Kenapa Allah 
tidak mengazab mereka padahal mereka 
menghalangi orang untuk (mendatangi) 
Masjidil Haram ....'" (Al-Anfäl: 33-34)) 


1187 






(HR. Bukhari, Kitab: “Täisi? (65), Surat: Al- 
Anfal (8), Bab: DanAllah sekali-kali tidak akan 
mengazab mereka, sedang kamu berada di 
antara mereka (4)) 

--Penjelasan-- 

"Tetapi Allah tidak akan menghukum 
mereka, selama engkau (Muhammad) berada 
di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah akan menghukum mereka, sedang 
mereka (masih) memohon ampunan." (Al- 
Anfäl: 33) Maksudnya bukan menafikan 
azab dari mereka secara mutlak, bahkan 
mereka berhadapan langsung dengan azab 
ketika Nabi lg meninggalkan mereka. “Dan 
mengapa Allah tidak menghukum mereka 
padahal mereka menghalang-halangi 
(orang) untuk (mendatangi) Masjidilharam 
dan mereka bukanlah orang-orang yang 
berhak menguasainya? Orang yang berhak 
menguasai(nya), hanyalah orang-orang yang 
bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahuL ” (Al-Anfäl: 34). 

U dalam jLjJ Uj istifham bermakna penegasan, 
dan $ dalam iiil jU&J S jt secara zhahir 
sebagai mashdar, posisinya nashab atau jar 
karena huruf jar-nya dibuang. Perkiraannya; 
mengapa Allah tidak menghukum mereka. 
Jar ini berkenaan dengan jUS, maknanya; apa 
yang menghalangi mereka untuk tertimpa 
siksa, sementara sebabnya nyata dan ada, 
yaitu mereka menghalangi kaum muslimin 
untuk datang ke Masjidil Haram pada tahun 
Hudaibiyah dan mengusir Rasulullah serta 
orang-orang mukmin ke tempat hijrah. Untuk 
itu, azab pasti menimpa mereka. setelah 
Rasulullah ^ pergi meninggalkan mereka, 
Allah menimpakan siksa-Nya dalam perang 
Badar, para pemberani Quraisy terbunuh 
dan banyak yang ditawan. 


ASAP (AD-DUKHÄN) 


HADITS KE-1783 


1 . - • «# • il • «•’ } • 

<UJl 4JJl WAr 

\3 Lilji ch ‘fo 6* ^ : jü & 

5^ jLfelfr \ES tjjuüj JIii Jp 

u egs j yjz jyii fusJi 


Ai jjiU a^.1 šg 1*3 ^ 

• j 1 < > 1 .•” ^ii —te ‘j."j 

au-aJi (Ju :(Juu 

(£jj olifr lai JLVül ^ 

4«Jlc> 4JJ| 4JJl (Jil: jll 

düfc JJ i^J ijQ aii jJLüi iij^j u 

cJ yÄ t ( JL«juuli d&\ j&A. : jJ 

Ai j/J &iš> 

:jJ ( Ü| ÄJÜa^Jl jt. h ; > pjj) 

«*• 

liIi t r^)\£—Jl i [ y . tl uibT V : j (jijUJl 

(pjt V-llÄC- 11» (J-Ul 


Abdullah bin Mas'ud ass berkata, 
"Sesungguhnya ayat ini adalah bagi orang- 
orang Quraisy tatkala mereka durhaka 
kepada Nabi jg. Laiu beliau mendoakan 
mereka agar tertimpa kelaparan seperti 
kaum Yusuf. Mereka tertimpa kemarau dan 
penderitaan sehingga mereka makan tulang. 
Saat itu jika seseorang melihat ke udara 
seperti wujud kabut antara dirinya dan langit, 
hingga mereka memakan tulang karena 
musim kemarau itu. Maka Allah menurunkan 
ayat (yang artinya): 


1188 






'Maka tunggulah hari ketika langit membawa 
kabut yang nyata, yang meliputi manusia.' 
(Ad-Dukhän: 10)) 

Seseorang kemudian mendatangi Nabi $5 dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, mintakan hujan 
kepada Allah untuk Mudhar karena mereka 
telah binasa/ Beliau bersabda kepada 
Mudhar, 'Sesungguhnya kau gegabah.' Maka 
Nabi berdoa meminta hujan untuk mereka 
laiu Allah menurunkan hujan. Setelah itu, 
turunlah ayat (yang artinya), 'Sesungguhnya 
(kalau) Kami akan melenyapkan siksaan 
itu agak sedikit. Sesungguhnya kamu akan 
kembali (ingkar))' (Ad-Dukhän: 10-15)) 

Ketika mereka mendapatkan kemakmuran, 
mereka kembali lagi seperti semula. Laiu Allah 
menurunkan ayat (yang artinya),'Ingatlah hari 
(ketika) Kami menghantam mereka dengan 
hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan."' (Ad-Dukhän: 16)) 

Abdullah berkata, "Maksudnya ialah Perang 
Badar." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsii" (65), Surat: Ad- 
Dukhan (44), Bab: Yang meliputi manusia. 
Inilah azab yangpedih ( 2 )) 

—.. Penjelasan.. 

: Kemarau dan keletihanyangmenimpa 
kaum Quraisy, hingga mereka melihat kabut di 
antara mereka dengan langit karena mereka 
sangatlapar. 

(dij flic. Jiit Je. \^al£L\ UJ: Ketika mereka 
memperlihatkan sikap durhaka dan tidak 
kunjung meninggalkan kesyirikan. 

(Ljlc. ts : Sanah artinya kemarau dan 
kekeringan, seperti disebut dalam firman 
Allah est, “Dan sesungguhnya Kami telah 
menghukum (Fifaun dan) kaumnya dengan 
(mendatangkan)musim kemarauyangpanjang 
dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka 
mengambil pelajaran.” (Al-A’rä£ 130) Mereka 
melihat kabut di langit karena letih disebabkan 


oleh lemahnya pandangan, atau karena udara 
gelap pada tahun teijadinya kemarau karena 
tidak adanya hujan dan banyaknya debu. 

õüe. j£ : Mereka binasa karena 

kekeringan dan keletihan. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, Nabi 
mengatakan hai itu kepada kabilah Mudhar 
karena sebagian besar di antara mereka berada 
di dekat sumber-sumber air Hijaz, sementara 
doa kemarau ditujukan untuk kaum Quraisy 
yang menempati Makkah, hingga kemarau 
menyebar di sekitar mereka. 

: Maksudnya apakah kau menyuruhku 
memintakan hujan untuk kabilah Mudhar? 
Sementara beliau mendengar kabilah ini 
melakukan kemaksiatan dan menyekutukan 
Allah. 

hjJ- Jlii : Kamu lancang, karena kau 
menyekutukan Allah namun mengharap 
rahmat-Nya. 

jLi=uJ liJjS : Maksudnya kembali kepada 
kekafiran setelah musibah düenyapkan. 
Sebelumnya, mereka berjanji untuk beriman 
jika siksaan yang menimpa mereka dihilangkan. 

Ui*: Ketika mereka mendapatkan 
kelapangan dan kenyamanan. 

Jj IjSt : Mereka kembali menyekutukan 
Ailah.' 


TERBELAHNYA BULAN 


HADITS KE-1784 

4JJ\ (S?J 4Si\ -Ufr -WAl 

S*^&J **«iii 

aJlp iul J ui jLUüj aJlp &)1 


1189 







ü' yii TV a>^>!) 

(Õ^üjl jfcbljti ijT |JU>j <«lfr 4^1 ^*a ^ü) ftiji 

Abdullah bin Mas'ud m berkata, "Pada 
zaman Rasulullah jg, bulan pernah terbelah 
menjadi dua bagian. Nabi jg lantas bersabda, 
'Saksikanlah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian, maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 

.Penjelasan. 

Penjelasan hadits ke-1784 s/d 1786. 

Al-Hafizh menjelaskan dalam Al-Fath, Al- 
Khaththabi menjelaskan, terbelahnya bulan 
adalah mukjizat besar yang nyaris tidak 
tertandingi oleh mukjizat para nabi, karena 
mukjizat ini muncul di kerajaan langit, 
berada di luar tabiat alam ini yang tersusun 
dari berbagai macam tabiat, sehingga tidak 
ada upaya apapun untuk menggapai mukjizat 
ini. Oleh karenanya, bukti nyata mukjizat ini 
sangat jelas. Ibnu Abdilbarr menyatakan, 
hadits ini diriwayatkan sekelompok sahabat, 
dan dari mereka hadits ini diriwayatkan 
para tabi’in dengan jumlah seperti mereka, 
setelah itu hadits ini diriwayatkan oleh 
sekelompok besar orang hingga sampai 
kepada kita. Mukjizat ini diperkuat ayat Al- 
Qur'an, sehingga tidak ada lagi alasan bagi 
orang yang mengingkari mukjizat ini. Karena 
terbelah, bulan muncul di atas suatu kaum 
sebelum muncul pada kaum lain. Selain itu, 
durasi waktu terbelahnya bulan tidak lama, 
tidak ada dorongan dan motivasi untuk 
melihat mukjizat ini. Namun demikian, 
penduduk Makkah mengirim utusan ke 
berbagai penjuru Makkah untuk menanyakan 
kejadian itu. Para musafir kemudian pulang 
dan memberitahukan bahwa orang-orang 
sekitar Makkah juga melihat kejadian itu, 


karena para musafir di malam hari umumnya 
berjalan di bawah sinar bulan dan kejadian 
ini terlihat jelas bagi mereka. Ayat Al-Qur’an 
yang dimaksud adalah firman Allah s& , “Saat 
(hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun 
terbelah .” Menurut jumhur, yang dimaksud 
“Bulan pun terbelah ," adalah bulan benar- 
benar terbelah. Ini dikuatkan firman 
Allah es, “Dan jika mereka (orang-orang 
musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), 
mereka berpaling dan berkata, ‘(Ini adalah) 
sihir yang terus menerus'.” (Al-Qamar: 1-2) 
Karena orang-orang kafir tidak mengatakan 
seperti itu pada hari kiamat. Karena terbukti 
kata-kata mereka ini mereka ucapkan di 
dunia, maka jelas bahwa bulan benar- 
benar terbelah. Inilah mukjizat yang mereka 
katakan sebagai sihir. 


HADITS KE-178S 


0^ «4JLC- 4JÕI duOs- -WAO 

jt J'j- vW tv <->\£ ”l\ :j 4^j.t) 

(^*a]I ijVüll Xji jJl-j 4Ul 


Anas bin Malik w meriwayatkan bahwa 
penduduk Mekah meminta Rasulullah untuk 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran 
pada mereka, laiu beliau memperlihatkan 
terbelahnya bulan. 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 


1190 






HADITS KE-1786 


jl iül Q&j j-llfr jjl -wai 

fLj *3* ÄI Ji ^11 jUj &&&£& 

tji JIJm uL fV :uJldl i_>bS* V :j ijfjUJI <>j>l) 

0 ^1 JldJtjl jjbljli oi pju^ ole oi; I , ^ jJl 


Ibnu Abbas ae meriwayatkan bahwa bulan 
pernah terbelah pada zaman Nabi $g. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), 
Bab: Orang-orang musyrik meminta tanda 
kenabian maka beliau perlihatkan bulan 
yang terbelah (27)) 


TAK ADA SEORANG PUN YANG LEBIH 
SABAR DARIPADA ALLAH 


HADITS KE-1787 


•jfi, lijs. 4^)1 {pOj tJFy* -WAV 

*• “J* 

jl <ai-l :jvl jdij Api ÄI 

• r*. i < ^ * *" *• f ‘i*" ^ • f J * J ^ 0 1 

4131 (JP 

^iiS o f ü .dj ii õjiy' 


^ • > 


(l^jSll ^ i—A j Y\ XJiSl <—jViS” VA i£jl»tJI Oa-^l) 

Abu Musa m meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Tidak ada siapa pun atau 
tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar 
atas gangguan yang ia dengar melebihi 
Allah 8 . Mereka menganggap bahwa Dia 
mempunyai anak, tapi Dia memaafkan dan 
memberi mereka rezeki." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Adad' (78), Bab: 
Bersabar atas celaan (71)) 


.Penjelasan. 

j^\ : Fi’il tafdhil dari kata ’j&\ artinya lebih 
sabar atau mudak sabar karena sabar berarti 
menahan sesuatu, maksudnya menahan 
hukuman seeara Iangsung dari manusia 
yang patut mendapat hukuman. Inilah yang 
disebut hilm (santun). Di antara nama-nama 
Allah yang indah adalah Ash-Shabur, artinya 
tidak menyegerakan hukuman untuk para 
pendurhaka. Makna ini dekat dengan makna 
Al-Halim. 

aul Jt: Maksud perilaku menyakitkan 

di sini adalah yang ditujukan kepada para rasul 
dan hamba-hamba saleh, karena mustahil 
jika makhluk bisa menyakiti Allah, karena hai 
tersebut merupakan sifat kurang, dan Allah 
Maha Suci dari segala kekurangan. Allah 
menundahukumanbukankarenakekurangan, 
tapi semata karena karunia. Mendustakan 
para rasul terkait penafian istri dan anak dari 
Allah, adalah sikap menyakitkan terhadap para 
rasul. Adanya sikap menyakitkan ini dikaitkan 
kepada Allah semata untuk melebih-lebihkan 
dalam pengingkaran terhadap mereka dan 
membesarkan kata-kata mereka. 


HADITS KE-1788 


J* - y 

lAJS- 


4JJ| liUli lioji- -WAA 

jf 5 : \^A & jif öyh iyi äi u 

:jll 3-uU C-JfT ja dl ^ ^ 

cjfj dii ja Ojilji U eüib Ü3 : jll 

üjXm ^ £ 

OljjLo f J jli- i-Aj \ :»LüMl i_jbS” V : j (jljliwil 4a-^i-l) 

(«jj jj oJLfr Aul 


8 Gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafSr kepada 
RasuTdan hamoa-hamba-Nya yang saleh. 


1191 


Anas bin Malik m meriwayatkan dan dia 
memarfu'kannya, (Nabi bersabda), "Allah 






berfirman kepada seorang penduduk neraka 
yang paling ringan siksaannya, 'Seandainya 
kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi 
apakah kamu akan menggunakannya untuk 
menebus* dirimu?' Orang itu menjawab, 'Ya.' 
Maka Allah berfirman, 'Sungguh Aku dahulu 
memintamu sesuatu yang lebih ringan dari 
itu, sejak kamu berada dalam sulbi Adam 
agar kamu tidak menyekutukan Aku. Namun, 
kamu enggan dan tetap berbuat syirik."" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Diciptakan Adam dan anak keturunannya (1)) 


apakah orang kafir pada hari kiamat 
dikumpulkan dengan berjalan di atas 
kepalanya?" Nabi jgjj bersabda, "Bukankah 
Allah yang menjadikan orang kafir berjalan 
dengan kakinya ketika di dunia, Mahakuasa 
untuk menjadikannya berjalan dengan 
wajahnya pada hari kiamat?" Qatadah 
berkata, "Ya, demi keagungan Rabb kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: 
Al-Furqan (25), Bab: Orang-orang yang 
dihimpunkan ke neraka Jahannam dengan 
diseret atas muka-muka mereka (1)) 


-Penjelasan- 

Dari kata iftida artinyamembebaskan 
diri dari apa yang menimpa dengan 
menyerahkan apa yang ia miliki (menebus). 

: Ketika perjanjian diambil. 


ORANG KAFIR BERJALAN Dl ATAS 
MUKANYA 

HADITS KE-1789 


:» >»* 


i* * » 


jäi iii # u; :JV5 

4 jp ;ud J\ :JV5 üOii 

üOij g j? jp 0 <£5ii 

j? : (ü^i ö* <£}!5) 




^ UÜjill ■ iv* r 0 vjl^” 4^>1) 

(f-4?- JJ Jp 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
seseorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, 


9 Membebaskan diri dari kesulitan yang sedang melilit 
dirinya dengan cara membayarkan sesuatu yang dimilikl. 


-Penjelasan- 

poil y# ^ Ji&Ji JJJ£: Sepertinya kata-kata 
ini istiftham dengan membuang kata katanya. 
jjKii adalah išim jenis, mencakup semua 
orang kafir, seperti dikuatkan oleh firman 
Allah $£, “ Orang-orang yang dihimpunkan 
ke neraka Jahannam dengan diseret atas 
muka-muka mereka, mereka itulah orang 
yang paling buruk tempatnya dan paling sesat 
jalannya .” (Al-Furqän: 34). Dan firman-Nya, 
“Dan Kami akan mengumpulkan mereka 
pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka 
dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka jahannam. 
tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan 
padam, kami tambah lagi bagi mereka 
nyalanya ." (Al-Isrä':97). 

llüf : Secara zahir, yang dimaksud 

berjalan di sini adalah berjalan secara 
hakiki. Untuk itu, para sahabat merasa aneh 
hingga menanyakan seperti apa esensinya. 
Jawaban yang disampaikan Nabi $§§ ini jelas 
menegaskan bahwa yang dimaksud berjalan 
di atas wajah adalah beijalan secara hakiki. 

123 j;: la Mahakuasa atas hai itu. Anas 
bin Malik menyatakan demikian untuk 
membenarkan sabda Nabi ^ 3 , “Bukankah Zat 
yang membuatnya berjalan di atas dua käki 
di dunia, Kuasa untuk membuatnya berjalan 
di atas wajahnya pada hari kiamat?!" Hikmah 


1192 








orang kafir dikumpulkan pada hari kiamat di 
atas wajahnya adalah sebagai hukuman tidak 
sujud kepada Allah di dunia. Mereka diseret 
di atas wajah mereka pada hari kiamat untuk 
memperlihatkan kehinaan mereka karena 
wajah beralih fungsi menjadi tangan dan käki 
untuk menghindari benda-benda apapun 
yang menyakiti. 


PERUMPAMAAN ORANG MUKMIN 
SEPERTI TANAMAN 
YANG BERBATANG LENTUR 


HADITS KE-1790 


Jl3 :J15 iili 4JJl &'j $ dÕAi- -WV 

ijljl 

>u)i} ptjbJu užsj cJjilfri ijii 

Jli 131 iilil i^lLi 

SjUS* (j *U- U ulj \ utS* Yo ;j ^5jUvJl 


f » 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Permisalan seorang mukmin 
seperti dahan di suatu pohon yang dapat 
bengkok ketika tertiup angin dan apabila 
tertimpa musibah ia akan tetap tegak lurus. 
Sedangkan permisalan orang fajir ibarat 
tanaman padi yang senantiasa tegak 
sehingga Allah akan merobohkannya kapan 
saja Dia kehendaki." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sakif (75), Bab: Tentang 
kafarat orang yang sakit (1)) 


j* jiõ-i : (g^-li ^f) sifat untuk (bl±-). 
Khammah adalah tanaman lembut, yaitu awal 
mula tanaman di atas satu tangkai (kuncup). 
Alif kata ini asalnya wawu. 


: Bergoyang. 


tes õJjüI iSll: Iyadh menyatakan, seperti 
itulah yang disebutkan di sini. Yang benar 
adalah õdilil iSj, sehingga kata (Üšas) merujuk 


kepada sifat orang muslim. Al-Karmani 
menjelaskan, lebih tepatnya demikian; iSj* 
Ä te Uf ^11 te i!A3Sk\ (apabila 


tanaman tegak berdiri, ia miring karena 
terpaan angin, seperti orang mukmin, ia miring 
karena ujian). Hanya saja, angin juga ujian 
bagi kuncup tanaman. Atau karena Nabi 
menyamakan orang mukmin dengan kuncup 
tanaman, beliau menyebutkan sebagian 
ciri khas musyabbah pada musyabbah bihi. 
Al-Hafizh Ibnu Hajar menuturkan setelah 
menyebut penjelasan di atas; kemungkinan 
jawaban l$i dibuang, perkiraannya; ketika 
kuncup sudah tegak berdiri. Maksudnya ketika 
angin dengan hembusan normal berhembus, 
kuncup tegak berdiri. Dengan demikian, kata- 
kata beliau ( t &L \U=c) merujuk kepada sifat 
orang mukmin, seperti yang dijelaskan Iyadh. 


: Para ahli bahasa dan kosa kata asing 
menjelaskan, padi adalah tanaman terkenal 
yang disebut sebagai aruzan, bentuknya mirip 
cemara, adanya di Syam dan Urdun. 


dii: Kuat, keras, dan padat, tidak berlubang 
di tengah-tengahnya. 


: Mematahkannya, maksudnya 

keluarnya ruh dari jasad. 


HADITS KE-1791 


--Penjelasan- 

: Perumpamaan orang mukmin 
dalam keridaan terhadap takdir, bersyukur 
atas kelapangan dan kesusahan. 


«44JÜl tiÜU UM -WM 

^jJl jli :JÜ Ajlc- <Ull ^0 


1193 







S 'M fc j&j ^ 

J-- ... Ss- J. 

»jA \^ÄVä£I 

(,j2»^ll SjliS” j *1»-1> c-Aj N c.>lsS” Yo 


Ka'ab bin Malik m meriwayatkan dari 
ayahnya bahwa Nabi bersabda, 

"Permisalan seorang mukmin seperti 
dahan di suatu pohon, terkadang angin 
menjadikannya bengkok dan terkadang 
berdiri lurus. Sebaliknya, permisalan 
orang munafik seperti tanaman padi yang 
senantiasa berdiri, hingga sekali ia jatuh, ia 
akan langsung roboh " ,0 

(HR. Bukhari, Kitab: “Sakif (75), Bab: Tentang 
kafarat orang yang sakit (1)) 

--Penjelasan- 

1*4^: Memiringkannya. 

liilial: Tercabut atau patah di bagian tengah- 
tengahnya. Ulama menjelaskan, makna 
hadits; orang mukmin yang tertimpa banyak 
ujian pada badan, keluarga, atau harta, 
semua ujian ini menggugurkan seluruh 
kesalahannya dan mengangkat derajatnya. 
Sementara orang kafir hanya tertimpa sedikit 
ujian. Jikapun ada ujian menimpa, sama 
sekali tidak menggugurkan kesalahannya, 
bahkan siksaan ditimpakan kepadanya pada 
hari kiamat secara utuh. 


HADITS KE-1792 

& l\ :fLj Ä* &\ &\ jü 


j£# Iplj 0jj i aJ ua Sl 
JpJU Q JlAŠll £3 j 3 (J U 

ÜJ 3 1 Uil 4 £Šjj :(Ä\ j\S) 

4ÜJl G U* :lp\l |Õj 

^: Jl5 

jl Jy 1 vylisS* t :j ^jUül 

(LjLjlj lijiil 


1 1 . * . 


Ibnu Ümar m berkata, Rasulullah sü 
bersabda, "Sesungguhnya di antara pohon 
ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya. 
Itulah perumpamaan seorang muslim. Maka 
katakanlah kepadaku, pohon apakah itu?" 
Para shahabat menganggap bahwa yang 
dimaksud adalah pohon yang berada di 
lembah. 

Abdullah berkata, "Aku berpikir dalam hati 
pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku 
mälu mengungkapkannya. Kemudian para 
shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
pohon apakah itu?" Beliau menjawab, "Pohon 
kurma." 

(HR. Bukhari, Kitab: " llrm /' (3), Bab: Ucapan 
seorang ahli hadits: haddatsana , akhbarana, 
anba ana (4)) 


—.Penjelasan.-. 

J*h\ ja Sl : Yaitu di antara jenis pohon. 

&\p\ J*i. £ JJS. Jl : Maksudnya masing- 

masing di antara mereka mengiranya sejenis 
pohon tertentu, mereka tidak mengiranya 
pohon kurma. 


10 Penderitaan yang banyak dialami oleh orang mukmin, 
baik penderitaan pada badan, keluarga atau hartanya, 
itu semua sebaeai penghapus dosa-dosa dan peninggi 
derajatnya. Sedangkan sedikilnya pendiritaan yang 
dialami orang kafir, itu semua tetap tidak menghapus 
dosa mereka sedikit pun, bahkan penderitaan itu akan 
menimpanya secara sempuma pada hari Kiamat 


HADITS KE-1793 

jti :J \4 tilfr &\ ~\W\r 

1^*» | * <0 ^ ji.i «" i « * 

4JJl 4^31 


11941 









% : jll Äi jjij G cjfaj :lj)Ü «il*. 

\jÜL f£j, Äi flj&S jfrlbl 

«-•jlollj Juaill <_j\j NA rjlijJl <_>k£" AN :j i£jUÜI 


Abu Hurairah as berkata, Rasulullah $äj 
bersabda, "Seorang dari kalian tidak 
akan dapat diselamatkan oleh amalnya." 
Maka para shahabat bertanya, "Tidak juga 
dengan engkau wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak juga aku, hanya saja Allah 
telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. 
Maka beramallah kalian sesuai sunah dan 
berbuatlah secara seimbang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hatt' (81), 
Bab: Bersungguh-sungguh dan kontinyu 
dalam beramal (1)) 

.Penjelasan-- 

Cpi $: Tidak akan selamat. 

iii : Mengenakan dan menutupi 
aibku dengan rahmat-Nya. Berasal dari kata 
lillil artinya sarung pedang. 

Ijill: Titilah kebenaran. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, perlu diketahui, mazhab 
ahlussunnah menyatakan bahwa pahala 
ataupun siksa tidak berlaku berdasarkan 
akal, demikian halnya kewajiban dan 
pengharaman, juga taklif-taklif lain, 
semuanya tidak mengacu pada akal. Semua 
ini berlaku berdasarkan syariat. Mazhab 
ahlussunnah juga menyatakan, Allah tidak 
berkewajiban apapun, karena alam ini 
milik-Nya, dunia dan akhirat berada dalam 
kekuasaan-Nya. Apabila Allah memuliakan 
mereka, memberi mereka nikmat, dan 
memasukkan mereka ke surga, ini semua 
karena karunia-Nya. Andai Allah memberi 
nikmat orang-orang kafir dan memasukkan 
mereka ke surga, Allah berhak untuk itu. 


Namun Allah mengabarkan -dan kabar 
yang la sampaikan benar- bahwa Allah tidak 
melakukan itu. Allah mengampuni orang- 
orang mukmin dan memasukkan mereka ke 
dalam surga dengan rahmat-Nya, menyiksa 
orang-orang munafik dan menempatkan 
mereka di neraka kekal selamanya sebagai 
keadilan-Nya. 


HADITS KE-1794 


«01! tioA*. - WU 

H \yj% \/ajS, : jll {Lj &1 

äi a d\% 4* zi\ ij^i j*. ju 

Yjteh & üpz te 

ÕjIjIIj juoäJI i_j\j NA ul^ AN 


Aisyah ® meriwayatkan dari Nabi ^ yang 
bersabda, "Tepatkanlah amal perbuatanmu 
dan sedang-sedanglah dan terimalah 
kabar gembira, maka sesungguhnya tidak 
seorang pun dari kalian yang masuk surga 
karena amalnya." Mereka bertanya, 'Tidak 
juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak juga aku, kecuali bila 
Allah melimpahkan rahmat dan ampunan 
kepadaku."" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hat? (81), 
Bab: Bersungguh-sungguh dan kontinyu 
dalam beramal (1)) 

..Penjelasan.. 

Ijail: Titilah kebenaran. 


11 Rafi'i menjelaskan, “Tidak sepatutnya bagi seseorang yang 
telah beramal saleh untuk hanya mengandalkan amalnya 
dalam mencari keselamatan dan derajat yang tinggi. 
Sebab, asal semua amal adalah dari taufik Allah Ta'ala, 
dan meninggalkan maksiat merupakan penjagaan dari 
Allah. Jadi, semua itu karena karunia dan rahmat-Nya." 


1195 








: Titilah segala urusan tanpa berlebihan 
dan tidak melalaikan. Maknanya; titilah 
kebenaran dan kerjakan kebenaran itu. Jika 
kalian tidak mampu menunaikannya secara 
sempuma, maka dekatilah kesempumaan. 
alilll artinya benar, maksudnya pertengahan 
antara berlebihan dan melalaikan. Untuk 
itu, jangan berlebihan dan jangan pula 
melalaikan. 

b j4> : Bergembiralah akan pahala amal 
meski sedikiL Ar-Rafi'i menyatakan, hadits 
ini menunjukkan, orang yang beramal tidak 
sepatutnya mengandalkan amal untuk 
mencari selamat dan meraih derajat, karena 
ia beramal semata karena pertolongan Allah, 
dan kemaksiatan semata ditinggalkan karena 
perlindungan Allah. Ini semua semata karena 
karunia dan rahmat-Nya. 


MEMPERBANYAK AMAL DAN TEKUN 
BERIBADAH 

HADITS KE-1795 

5^ Oi : <JÜ Csfj -W^o 

ojfi Sü! i juo jüu- j! «ju jJ 

^Li i_i\j A i i—jVsS' W 

(ilijj ^y !'£>. jJL-j 


Al-Mughirah ass berkata, "Ketika Nabi 3 ^ 
mendirikan shalat (malam) hingga bengkak 
kedua käki atau betis beliau, maka saat 
ditanya mengenai hai itu, beliau menjawab, 
'Apakah tidak sepatutnya aku menjadi 
hamba yang bersyukur?"' 


(HR. Bukhari, Kitab: "Tahajud' (19), Bab: 
Shalatnya Nabi hingga tumit kakinya 
pecah-pecah ( 6 )) 

-Penjelasan- 

J3 : Dikatakan kepada beliau, “Allah telah 
mengampuni dosanya yang telah laiu dan 
yangkemudian.” 

Iile- SUf : Maksudnya ampunan 
yang Allah berikan kepadaku mendorongku 
untuk qiyamullail dan shalat tahajud sebagai 
wujud rasa syukur kepada-Nya. Lantas 
bagaimana aku meninggalkan amalan 
ini?! Seakan maknanya demikian; apakah 
aku tidak patut bersyukur kepada Allah 
karena Ia melimpahkan karunia kepadaku, 
mengistimewakanku dengan yang terbaik 
dari dunia dan akhirat. j£ll\ termasuk pola 
kata dilebih-lebihkan yang mengundang 
kenikmatan agung. Sebutan khusus untuk 
seorang hamba mengesankan puncak 
kemuliaan dan kedekatan kepada Allah. 
Untuk itu, Allah menyebut Nabi ^5 dengan 
sebutan hamba pada saat Isra\ Imam An- 
Nawawi menyampaikan, Al-Qadhi Iyadh 
menjelaskan, syukur adalah mengenai 
kebaikan siapa yang berbuat baik dan 
membiearakan kebaikan itu pada orang 
lain. Balasan atas perbuatan baik disebut 
syukur karena mengandung makna pujian. 
Syukur seorang hamba kepada Allah adalah 
mengakui segala nikmat-Nya, memuji-Nya, 
dan senantiasa taat kepada-Nya. Adapun 
syukurnya Allah terhadap amalan hamba 
adalah memberikan balasan baik, dan melipat 
gandakan balasan. Syukur seorang hamba 
adalah memuji Allah atas beragam nikmat 
yang Ia berikan, karena Dialah yang memberi 
dan yang dipujL yang merupakan salah 
satu nama Allah, maknanya seperti ini. 


1196 







SEDERHANA DALAM MEMBERI 
NASIHAT 


nasehat agar tidak membuat hati jemu, 
sehingga maksud dan tujuannya luput. 


HADITS KE-1796 

i> • i, • - > • , 

cf 5 'J jül '$ a. jtöi j&ž 

:jl» fji j> l2j?i aS( oijJ g2-j)l -Oi 
f&aUl ai *^1 äi 0^ a*' • J *jl UI 
Äi ji ^ai ai? u? .jžcpij jj» 

luit iiULll 43\i£ UJj^CÜ jüu^ 4 J 1 & 
JäSI <_}*»■ O'* ^ y* j(3 

t»LI 


Abdullah bin Mas'ud m meriwayatkan bahwa 
ia biasa memberi nasihat kepada orang- 
orang setiap hari Kärnis, kemudian seseorang 
berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, aku 
ingin Anda memberi pelajaran kepada kami 
setiap hari." Abdullah berkata, "Aku enggan 
melakukannya, karena aku takut membuat 
kalian bosan. Dan aku ingin memberi 
pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi 
■ÜŠ memberi pelajaran kepada kami karena 
khawatir kebosanan akan menimpa kärni." 12 

(HR. Bukhari, Kitab: "Umi/' (3), Bab: Orang 
yang menyediakan hari-hari khusus untuk 
bermulazamah kepada ulama (13)) 

--Penjelasan- 

: Demi Allah, aku ingin. 

: Aku tidak ingin membuat kalian 
jemu dan berkeluh kes ah. 

: Aku menjaga kondisi kalian. Hadits ini 
menunjukkan sederhana dalam memberikan 


12 Nasihat tidak boleh terlalu sering disampaikan, karena 
justru akan membosankan. Akibatnya, tujuan dari nasihat 
itu sendiri justru tidak akan sampai. 


1197 







BAB 52 

PENDUDUK SURGA DAN KENIKMATANNYA 


HADITS KE-1797 


5 f 


. > f * t 


Oi “U£. 4Wl eJjjjb doai -WW 

£äi c4^j o^Iju 

jbil &,7i> >—>\j tA jJl ujIiS” A\ :,j 

(oljfJtJli 


Abu Hurairah sss meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Neraka dikelilingi 
dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan 
nafsu), sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang 
tidak disenangi (nafsu)/' 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hatf' (81), 
Bab: Neraka dihiasi dengan hal-hal yang 
disukai syahwat (28)) 

-penjelasan... 

Imam Malik menuturkan, ulama menyatakan, 
sabda ini termasuk kalam indah, fasih, dan 
menyeluruh yang diberikan kepada Nabi 
sebagai perumpamaan indah. Maknanya; 
surga tidak digapai tanpa melakukan hal-hal 
yang tidak disukai, dan neraka digapai dengan 
meneijang syahwat. Demikian halnya surga 
dan neraka diliputi oleh keduanya. Siapa 
menyingkap tabir penutup, ia sampai kepada 
sesuatu yang ditutupi. Menyingkap tabir 
penutup surga adalah dengan melakukan 


amalan-amalan yang tidak disuka, dan 
menyingkap tabir penutup neraka adalah 
dengan menerjang syahwat. Amalan-amalan 
yang tidak disuka termasuk bersungguh- 
sungguh dalam menjalankan ibadah, rutin 
menjalankan ibadah, sabar menghadapi 
segala beban berat ibadah, menahan 
amarah, memaafkan, santun, bersedekah, 
berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, 
sabar menahan diri dari segala syahwat, dan 
semacamnya. Adapun syahwat-syahwat 
yang meliputi neraka, secara zhahir adalah 
syahwat yang diharamkan, seperti khamar, 
zina, memandang wanita yang bukan 
mahram, menggunjing, menggunakan alat- 
alat musik, dan lainnya. Sementara syahwat 
mubah tidak termasuk di sini, namun 
makruh jika terlalu sering melakukannya, 
dikhawatirkan akan menjurus pada yang 
diharamkan, mengeraskanhati, menghalangi 
untuk menjalankan ketaatan, atau diperlukan 
untuk meraih dunia dan semacamnya. 


HADITS KE-1798 

:jll M &l Öfj SJ & üj -W^A 

:&\ jtf :fLj &Z ÄI Ä\ JVl 

Vj ‘°!3 ojx- Sl u (jiU *j o^jL&i 


1199 






t Ii- • - - ? ^ f 

Jj jjp iChami 

0 f 1 , ^ £? •«- 

^^■1U 

(j *1». l> oL A :,jiiLl «ju v_jbS" oA Aa-p-t) 

(iijlit l*j\j <J-\ 

Abu Hurairah m meriwayatkan, Rasulullah 
3Ü bersabda, "Allah berfirman, 'Aku telah 
menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang 
saleh (kenikmatan) yang belum dilihat oleh 
mata, didengar oleh telinga, dan terbetik 
dari lubuk hati manusia." Bacalah firman- 
Nya jika kallan mau (yang artinya), "Tidak 
seorang pun yang mengetahui apa yang 
telah disediakan untuk mereka (kenikmatan) 
yang menyedapkan mata." (As-Sajdah: 17). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 




ii A 'r 


POHON Dl SURGA 

HADITS KE-1799 

e Äi \yj* -J\ -\sw 

:JIS aJJlp 4AJl A 3 5^^ ^ 

i_jL S :ioilj]t i)v- on ohS* no :j 

((jjJjT Jkj) Jy 

Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa Nabi 
gji bersabda, "Sesungguhnya di surga ada 
sebuah pohon yang jika seorang pengendara 
berputardi bawah naungannya selama seratus 
tahun maka belum dapat melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Täisif (65), Surat: Al- 
Waqi'ah (56), Bab: Firmannya: "Dan naungan 
yang terbentang luas." (1)) 



..Penjelasan- 

õü-lJJl õSicf : Aku sediakan untuk 
hamba-hamba-Ku yang saleh di surga. Sabda 
(õisi!) menunjukkan bahwa surga sudah 
diciptakan. “Tak seorangpun mengetahui 
berbagai nikmat yang menanti, yang indah 
dipandangsebagai balasan bagi mereka, atas 
apa yang mereka kerjakan.” (As-Sajdah: 17) 
Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, seluruh 
jiwa tidak mengetahui jenis pahala besar apa 
yang Allah simpan untuk mereka, tidak pula 
satu pun di antara mereka, tidak pula malaikat 
yang didekatkan kepada Allah, maupun nabi 
yang diutus. Allah merahasiakan pahala 
tersebut dari seluruh makhluk-Nya, hanya 
Dia semata yang tahu. Tidak ada yang tahu 
pahala apa yang menyenangkan hati ini, 
dan tidak lagi ada kenikmatan lain yang 
diharapkan setelah itu. 


..Penjelasan-- 

: Naungannya, yaitu apa yang menutupi 
ranting-rantingnya. Ada yang menyatakan, 
pohon yang dimaksud adalah pohon Thuba. 


HADITS KE-1800 


õ* ^ C&j Oi A 

'4, (Aj aIIp AÜl <jy»j 

asu $44 !?'j AAjA 

(jliilj iil-l üuo v->U o\ :,jlS J\ uubS” A\ :J) 4j»-p-!) 


. - • - • . »- > • - 


-\A* 


Sahl bin Sa'ad ass meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgjj bersabda, "Sesungguhnya di 
surga ada sebuah pohon yang jika seorang 
pengendara berputar di bawah naungannya 
selama seratus tahun maka belum dapat 
melewatinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 


1200 









< " jI 


HADITS KE-1801 

> • 


<ujx- Aili -£i)l yl v£o,A»- —\A*\ 

Sj^vSJ ^ jl :J\I iflljj 
U j»\E äjU gjŽA\ Sl^sU 

(jUI_j tJ-1 Ijuö v_>U :jüjJl »_jkS” A^:j *j>- 7 ä-0 


Sahal bin Sa'd meriwayatkan dari Rasulullah 
yang bersabda, "Di dalam surga ada 
sebatang pohon, jikakuda yang cepat larinya 
itu mengelilinginya selama seratus tahun 
maka tidak akan mampu menyelesaikannya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 

-Penjelasan- 

iljil : Kuda tangkas. iU- artinya kuda 
unggul. Jamaknya jiyad dan ajwad. Pendapat 
lain menyatakan, jiyad artinya kuda yang 
panjang lehernya, berasal dari kata jayad. 

jiüJl : Ibnu Atsir menjelaskan, tadhmir 
adalah memberi banyak makan kepada 
kuda hingga gemuk, setelah itu hanya diberi 
makan sekedamya saja agar ringan tubuhnya. 
Pendapat lain menyatakan; tadhmir adalah 
mengencangkan pelana kuda dan menutupi 
kuda dengan kain bagian bawah tubuh 
keringatan, laiu daging gemburnya hilang, 
sehingga dagingnya mengeras. 


ALLAH AKAN MEMBERIKAN RIDA- 
NYA KEPADA PENDUDUK SURGA 

HADITS KE-1802 

Aili q&j gfjJisU ql CoJ#- -\A‘? 
Aili b\ :fLj Alt Aili & Aili j\l : jll 

#i & u: :#i s>H 


Uj :ö$yZ ,£i>j Ja :jJ£J eUJÜj 1% 
^ l^-i fj U liS^l II} ^ 123 

:$! <2ül J- Jiif üi: Jjö 

J>l tÜJj ££ [ ya*\ ^ jlj Oj b 

, o-\>-• - .i »t - t • fii' .•... « <- 

Ijül »Juu ^ 

(jUI_j tii-l *Jua *_jU 6^ :,JÜ^11 A^ : j 


Abu Said Al-Khudri ass mengatakan, Rasulullah 
Šg bersabda, "Allah berfirman kepada 
penghuni surga, 'Wahai penghuni surga.' 
'Baik, dan kami penuhi panggilan-Mu', jawab 
penghuni surga. Allah berfirman, 'Apakah 
kalian rida?' Mereka menjawab, 'Bagaimana 
mungkin kami tidak rida sementara Engkau 
telah memberi kami yang belum pernah 
Engkau berikan kepada seorang pun dari 
makhluk-Mu.' Allah berfirman, 'Sekarang Aku 
beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada 
itu.' Penghuni surga bertanya, 'Wahai Rabbi, 
apa yang lebih utama dari semua itu?' Allah 
berfirman, 'Kuhalalkan keridaan-Ku’ untuk 
kalian, dan Aku tidak murka kepada kalian 
selama-lamanya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 

.. . Penjelasan---. 

,Li=4lt J»-!: Aku turunkan keridaan-Ku 
kepada kalian. Ridhwan adalah rida. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, hadits 
ini mengisyaratkan firman Allah ss, “Dan 
keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah 
keberuntungan yang besar." (At-Taubah: 
72). Karena rida Allah adalah sebab segala 
keberuntungan dan kebahagiaan. Siapa yang 
mengetahui Rabb rida padanya, keridaan 

1 tni mengisyaratkan firman Ta'ala, "Dan Rida dari Allah 
itulah yang terbesar" (At-Taubah: 72). Sebab, rida 
merupafean faktor setiap keberuntungan dan kebahagiaan. 
Orang yang mengetahui bahwa Tuhan-nya telah rida 
padanya, itu lebih terasa mengenakkan dan menentramkan 
hati daripada segala macam nikmat. 


1201 








pemimpin ini baginya lebih menyenangkan 
hati melebihi seluruh kenikmatan, karena 
keridaan mengandung pengagungan dan 
penghormatan. Hadits ini menunjukkan 
bahwa kenikmatan yang didapatkan 
penghuni surga tidak ada tambahannya. 


cJu_LJ: Lam di sini sebagai jawab qasam yang 
dibuang. 

^: Ujung langit. 

: Setelah cahaya fajar menyebar, 
karena pada saat itulah bintang terang 
bertebaran. 


PENDUDUK SURGA AKAN MELIHAT 
ORANG-ORANG Dl KAMAR BAGAIKAN 
GUGUSAN BINTANG Dl LANGIT 

HADITS KE-1803 


Cf> ms. SSi\ ^ ^ - wr 

iiil jil %\ :j\i yLj *3* iiftl AjSJI 

jlCt yj -J>\ 5U21IU cilw: jü jUlJI 

EiiSjvj jyiii y 6jUji cijSii 6j;d 

t->lj o\ ^jlijll A\ ^>^>1) 


• * • . 0 * 9 


HADITS KE-1804 

> • *** 

iili- iül jLjm -M*l 

dil JaT 5i : fbj ÄI ^ 

i"? • »•; • Tli i • -1'i' 

'-j (^3 # JaI 

jf # j&l J JjUJI ijSll uljÖl 

ä !Uü dl G U J«s2?U3] co^xUl 

4'k *$ & ^ s *#Si jj& 

Ijilij *4JJb l£l eXo 

Äjuo j »l»- L. t_»L A tXi o^ (*JLi lSjIäJI 

(<9 <1^1 


Sahl bin Sa'ad m meriwayatkan dari Nabi 
üg yang bersabda, "Sungguh penghuni surga 
bisa melihat kamar-kamarnya di dalam surga 
sebagaimana mereka bisa melihat gugusan 
bintang di langit." Kata ayahku, "Lantas aku 
menceritakannya kepada Nu'man bin Abi 
Ayyasy, maka ia berkata, "Sungguh aku 
mendengar Abu Sa'id menceritakannya 
dan ia menambahnya dengan redaksi, 
'Sebagaimana mereka melihat bintang 
melintas di ufuk timur dan barat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 

--Penjelasan-- 

ijjj/d: Mereka melihat. 


Abu Sa'id Al-Khudri m meriwayatkan dari 
Nabi 3 gš yang bersabda, "Penduduk surga 
melihat penghuni kamar-kamar dari atas 
mereka sebagaimana mereka melihat 
bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau 
barat disebabkan keutamaan di antara 
mereka." Para shahabat bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah itu tempat tinggai para 
Nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang 
selain mereka?" Beliau bersabda, "Benar, 
demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
(tetapi juga menjadi tempat tinggai) orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
membenarkan para Rasul." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 


1202 







.Penjelasan. 

iil: Bintang besar. Ada yang menyatakan, 
disebut durry karena putihnya seperti 
mutiara. Yang lain menyatakan karena 
sinar terangnya. Ada pula yang menyatakan 
karena bintang ini mirip mutiara, mengingat 
posisinya yang lebih mulai dari bintang- 
bintang lain, seperti halnya mutiara sebagai 
batu berharga yang paling mulia. 

jitfjt: Bintang yang tetap berada di ufuk langit 
setelah cahaya fajar menyebar. Bintang yang 
bertebaran pada waktu ini hanya bintang 
yang sangat terang. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, makna ghabir adalah pergi dan 
berlalu, maksudnya bintang yang hampir 
terbenam dan jauh dari pandangan mata. 

ijllj j;: Ya, itu adalah kedudukan para 
nabi sebagai jawaban doa Allah untuk 
mereka. Namun Allah mungkin memberikan 
karunia pada selain nabi untuk mencapai 
kedudukan tersebut. 

diU \JS\ : Beriman kepada Allah dengan 
sebenamya. 

: Mempercayai para rasul dengan 
sebenamya. Selumh penghunisurga beriman 
dan percaya, namun mereka ini memiliki 
keistimewaan sifat tersebut. 


ROMBONGAN PERTAMA YANG 
MASUK SURGA BAGAIKAN BULAN 
PURNAMA 

HADITS KE-1805 

j\l : Jll 4)1 (s?j — 

&Ö jj? 

p «jJcil IH jä\ £ Uil 

jlHjl jyji J^l jp 

% õji£ ^ sa-H 



5 ulji^\Ei3i5jL,fSl 

(ojjjj i*Jlp <Ojl 


Abu Hurairah 2 © berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Rombongan pertama yang masuk 
surga, wajah mereka seperti bulan purnama. 
Kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya 
yang wajahnya bagaikan bintang-bintang 
yang bercahaya di langit. Mereka tidak 
akan pernah buang air besar di dalamnya, 
tidak kencing, tidak meludah, dan tidak pula 
beringus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, 
keringat mereka seharum minyak misik, dan 
tempat perapian mereka terbuat dari kayu 
cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri 
mereka adalah bidadari yang diciptakan 
secara bersamaan (sekaligus, satu waktu) 
bentuknya seperti nenek moyang mereka, 
Adam as yang tingginya enam puluh hasta 
yang menjulang ke langit." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabl‘ (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan anak keturunannya ( 1)) 

-Penjelasan-- 

Jj': Golongan pertama. 

jidl ily : yaitu dalam keindahan dan sinar 
terangnya. 

eUJ\ jUAiy : Keringat mereka seperti aroma 
wangi minyak kasturi. 

j: Majamir\amak mijmar dan mujmar. 
Mijmar adalah tempat perapian untuk 
pedupa (anglo), sementara mumjar adalah 
sesuatu yang dibakar dan dipergunakan 
untuk pedupa. 

yJÜt ifi\ : AI-Hafizh Ibnu Hajar 

menjelaskan dalam Al-Fath, anjuj adalah 


1203 








kayu yang dibakar untuk pedupa. Anjuj di sini 
penjelasan untuk kata uluwwah, sementara 
ai- ‘ud adalah penjelasan untuk penjelasan 
kata anjuj dan uluwwah. 

sAlill & letjj 5^-: tingginya enampuluh hasta. 


KEMAH Dl SURGA 


HAD1TS KE-1806 


-AA**\ 


Üll §\ L 

Sji 4 J 1 & Üll ^9 5 l 

ijij J' üjiiU s ul)\ .liji 

j *t>- L* 1 —>U A : j Aa-p-l) 

(öjiitf- Ijilj 


Abu Musa AI-As/ari ss® meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "(Di surga) ada kemah 
bundar melengkung terbuat dari mutiara 
yang menjulang ke langit sepanjang 30 mil. 
Pada setiap sisinya disediakan untuk orang 
beriman sebagai penghuninya, orang yang 
lain tidak dapat melihat mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: ", Awal Penciptaarf' (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (8)) 


-- penjelasan- 

ilš-l : Rumah orang pedalaman berbentuk 
segi empat. Maksudnya di sini adalah sesuatu 
yang menutupi dan semacamnya. 

hyž -: Luas bagian dalamnya. 


ORANG-ORANG YANG HATINYA 
TAWAKAL SEPERTI BURUNG AKAN 
MASUK SURGA 

HAD1TS KE-1807 

S,. - J • - ji . . , ;„« •> f > • ^ 

*J]l Afi «AJLft AÜl &>j IjSj* - WY 

• J > ** 

aljgj *jol ÄI jU- :j\3 fLj Äi 
# diijf £ fkl :jvl «\fti3i 5jL 

&jj döft fÜM :ipiil fSUl: JÜl 

£ #1 jiüj ^ ÄI &jj ^4 ÄI 

5^1 jiiti ^11 »p$T 

CiIjJl .o i_j\j \ :«.LüSll 1—»ls£* V :j tfjUJI <*-ji-l) 

H_L& <0j\ 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi ^ 
bersabda, "Dahulu Allah menciptakan Adam 
as yang tingginya enam puluh hasta, kemudian 
Dia berfirman, 'Pergilah kamu dan berilah 
salam kepada mereka para malaikat dan 
dengarkanlah bagaimana mereka menjawab 
salam penghormatan kepadamu dan juga 
salam penghormatan dari anak keturunanmu.' 
Maka Adam mengucapkan, 'As-salämu 
'alaikum (salam sejahtera untuk kalian).' 
Mereka menjawab, 'As-salämu 'alaika wa 
rahmatullah (salam sejahtera dan rahmat 
Allah untukmu)/ Mereka menambahkan 
kalimat wa rahmatullah. 

Kelak setiap orang yang masuk surga 
bentuknya seperti Adam dan manusia 
terus saja berkurang (tingginya) sampai 
sekarang." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Penciptaan Adam dan anak keturunannya (1)) 

—.-.Penjelasan.. 

iskyS &£} : Salam penghormatan ini 

adalah salam penghormatan untukmu, 


1204 









dan keturunanmu. Imam An-Nawawi 
menjelaskan, hadits žni menunjukkan orang 
yang datang menghampiri orang-orang 
yang duduk, mengucapkan salam kepada 
mereka, dan yang terbaik adalah dengan 
mengucapkan; ^=*1* dengan alif dan 
lam. Namun bisa juga tanpa alif dan lam, 
( Li=4lc. yk* . Menjawab salam dianjurkan 
dilebihi. Menjawab salam boleh dengan 
mengucapkan; , dan tidak 

disyaratkan harus mengucapkan; I 


PANAS DAN DALAMNYA NERAKA 
JAHANAM 

HADITS KE-1808 

<0 J ^ C f >• -” ~ ^ 

4A)l —\A*A 

# *"i r 

oi fiaju :JVl fLj äi J* Aili 

? - i.i "i*-*- i' T*- |C • iu «» «•••" 

ü>-j 4 J-5 r«- > õf 'O^ CW*-» 
cilš :jvl 3St il fLj aJp äi 

'■V' thf i>4» ‘>o** 

IjjtjjUJl ajLo vjL V »ju tjytAxJl «ka-j».!) 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Api kalian (di dunia 
ini) merupakan bagian dari 70 bagian api 
neraka Jahannam." Ditanyakan kepada 
beliau, "Wahai Rasulullah, satu bagian itu 
saja telah cukup (untuk menyiksa pelaku 
maksiat)?" Beliau bersabda, "Ditambahkan 
atasnya dengan enam puluh sembilan kali 
lipat yang sama panasnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Tentang sifat surga dan bahwasanya ia 
adalah makhluk (10)) 


.Penjelasan-- 

: Api yang kalian nyalakan di seluruh 
dunia. 

Li€3 ÕIS - ÕJ : õ\ di sini adalah huruf yang 
diringankan, maksudnya; sungguh, neraka 
dunia sudah cukup digunakan untuk 
menyiksa para pendurhaka nan keji dan 
membakar orang-orang kafir. Lantas tidakkah 
cukup dengan api dunia. 

j^ji. õli»: yaitu di atas api-api dunia. Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath ; Ath- 
Thaibi menjelaskan, intinya demikian; 
Nabi jg mengulang penuturan api neraka 
Jahanam melebihi api dunia sebagai isyarat 
bahwa anggapan api neraka terbagi-bagi 
tidak benar. Maksudnya, api neraka harus 
dilebihkan untuk membedakan siksaan 
yang berasal dari Khaliq dengan siksaan 
yang berasal dari makhluk. Hujjatul Islam 
menyatakan, api dunia tidak cocok untuk 
api neraka. Mengingat siksaan paling berat 
di dunia adalah siksaan dengan api, karena 
itulah siksaan neraka Jahanam dikenal seperti 
itu meski keduanya sangat jauh berbeda. 
Andai penghuni neraka Jahim menemukan 
api seperti api dunia, tentu mereka masuki 
api tersebut untuk menghindari siksaan api 
neraka yang mereka rasakan. 


PENGHUNI SURGA DAN PENGHUNI 
NERAKA 

HADITS K.E-1809 

J\J :Jli (AJLfr Üll ($&j Ql 

jÖ 13 üil cj.\ž ifLj äi & 

j-iäi \ H £ U :liii ciilj 

Jf (j uüj aja «äi jvl 


1205 







eol dl :jl JJ jvlj plii ^ dlj (U-jl 

2^13 J^Jj t^llc- ^ piil ,^» jL lijl&l yl ji 

“* ^ **5» 

&h&4 ijp Mjöi uü ObjL ufe 
ji 4iJu 433^ OÜl# jtf Ji5 JjJsS 
4 i^Ia# ^ «fej£ «iiijLifijSlj ^ 
iSU 1 $ s^sij «fe> «ii Sii «läi 

*|y yli ^ <õ *) y - ® jujsII ul^ ”lo «>^>1) 

(^O^Cr* J* J^Sj 


Abu Hurairah as berkata, Nabi jgg bersabda, 
"Surga dan neraka berbantah-bantahan. 
Neraka berkata, 'Aku diutamakan Allah untuk 
orang-orang yang sombong dan kejam. 
Surga berkata, 'Sedangkan aku, tidak ada 
yang memasukiku selain orang-orang lemah, 
yang hina dalam pandangan manusia.' Laiu 
Allah berfirman kepada surga, 'Kau adalah 
rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapa 
saja yang Aku kehendaki dari hamba-hamba- 
Ku.' Kemudian Allah berfirman kepada 
neraka, 'Kau adalah siksa-Ku, denganmu Aku 
menyiksa siapa pun yang Aku kehendaki. Dan 
masing-masing dari keduanya ada isinya.' 

Sedangkan neraka tidak terisi penuh hingga 
Allah meletakkan kaki-Nya kemudian neraka 
berkata, 'Cukup, cukup.' Saat itulah neraka 
penuh dan sebagiannya menindih sebagian 
yang lain. Allah tidak menzalimi seorang pun 
dari makhluk-Nya. Sedangkan surga, Allah 
menciptakan penghuni untuknya." 

(HR. Bukhari, Kitab:" Tafsii " (65), Surat: Qaa/(5), 
Bab: Firman-Nya: "Masih ada tambahanZ'(1)) 


--Penjelasan- 

tü-\ oi-lž : Surga dan neraka berdebat 
dengan bahasa tutur kata dan kondisi. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini 
sesuai zhahimya. Allah menjadikan tanda 
pembeda pada surga dan neraka, dengan 


tanda itu keduanya memiliki pemahaman, 
laiu keduanya berdebat Namun bukan berarti 
tanda pembeda pada surga dan neraka ini 
terus ada. 

oji}{: Aku dikhususkan. 

Jlj ÜiJ&h : Secara bahasa kedua kata 
ini memiliki makna yang sama, kata yang 
kedua menegaskan kata sebelumnya. Atau 
mutakabbir adalah orang yang membesar- 
besarkan diri dengan sesuatu yang tidak ia 
miliki, sementara mutajabbir adalah orang 
yang terhalang dari sesuatu, yang tidak bisa 
mencapainya, atau orang yang tidak perduli 
terhadap orang-orang lemah dan tak berdaya. 

o-töl : Orang-orang yang tidak 

diperhatikan karena mereka miskin. 

jLi SiXlj : Orang-orang yang terhina dan 
runtuh di mata mereka. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan, pengertian ini menurut 
kebanyakan orang. Sementara menurut 
Allah, mereka adalah orang-orang besar dan 
memiliki derajat tinggi. Namun karena mereka 
mengagungkan Allah dan tunduk kepada-Nya, 
mereka sangat tawadhu hadapan-Nya dan 
merendahkan hati terhadap sesama hamba. 
Menyebut mereka dengan sifat lemah dan 
hina untuk mereka sesuai makna ini, benar. 

£*4 Ji : Muhyissunnah menjelaskan, 
käki dalam hadits ini termasuk salah satu 
sifat Allah yang suci dari kesamaan dengan 
makhluk. Mengimani sifat ini wajib, dan 
menahan diri untuk membicarakannya wajib. 
Orang yang mendapät petunjuk adalah orang 
yang menempuh jalur penyerahan diri terkait 
permasalahan ini. Siapa yang membicarakan 
persoalan ini secara mendalam, ia tersesat. 
Siapa mengingkari, dia mu’aththil Dan 
siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan 
sifat makhluk, dia musydbbih. “Tidak ada 
sesuatupun yangserupa dengan Dia, dan Dia- 
lah yang Maha mendengardan Melihat.” (Asy- 
Syürä: 11). 


1206 





Ju Ju: Makna Ju cukup, maksudnya ini sudah 
cukup bagiku. 

jj : menyatu dan bertemu, 

dengan menyertakan para penghuni di 
dalamnya. 

lüis- Ji-j jc siil «jil i5tj : Imam 

An-Nawawi menjelaskan, hadits ini dalil 
ahlussunnah yang menyatakan bahwa pahala 
tidak bergantung pada amalan, karena para 
makhluk tersebut diciptakan pada saat itu dan 
diberi berbagai nikmat di surga tanpa amalan 
apapun yang mereka lakukan. Seperti itu juga 
dengan anak-anak dan orang-orang gila yang 
tidak melakukan amalan ketaatan sedikit pun. 
Mereka semua berada di surga karena rahmat 
dan karunia Allah. Hadits ini menunjukkan 
betapa luasnya surga. 


HADITS KE-1810 
:Jll 4JL£> 4Jül tiUU ^3 

jjiS jg&S ÄI j* ^11JÜ 

^ | 1 1 i ^ k' ^ ^ S ^ 9 ^ o | y 

4-5 # J* 

<_üLM <_jIj \r tjj Ailt) uhT t\Y :j 1) 

(ajLJSj a5\Ju0j õ_yu 


Anas bin Malik m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Neraka Jahanam senantiasa 
berkata, 'Masih adakah tambahan?' hingga 
Rabb pemilik keagungan meletakkan kaki- 
Nya laiu neraka berkata, 'Cukup, cukup, demi 
keagunganMu.' Sebagiannya dihimpun pada 
sebagian yang lain." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Sumpah dan Nadzat" 
(83), Bab: Bersumpah dengan 'Izzahnya 
Allah, sifat-Nya, dan kalimat-Nya (12)) 


HADITS KE -1811 


t * • , 

tioJL»- -NÄNN 


^ s • A . f 

4 JLC* 4 jjl 

aI* Äi j-Ä Äi Jte JÜ : JÜ 
jii ü «iili t^iii jjtaS* *££ ojiu 

djpj *j J* : J>^ ül^L/9* 3 6^' 

^ a > ••"ii i** ^ • -"T «j»i • • i'**' 

^ j» ^ lžj Oj-Jl IJüb ^ju : jj) 

: jjö /ii Jii u =^05 

^4&J oJJI 1 Jüb |0JU : Jj) yu5 1Jüb jjsyu Ja 

' -«J - f? t.i- öi >r, »s 

Ojl> AJjM JÄI u :J yu y ^Ju3 ®lj 

v? õji Sü ojU jiiJi Jif õ Õji Sü 

^ \\J&\ $ '&&) 

*JjS i-jU \ j* Sjj-. W (JJjlivJI <»ji-5) 


Abu Sa'id Al-Khudri m berkata, Rasulullah š* 
bersabda, "Kematian didatangkan pada hari 
kiamat seperti kambing kelabu. Kemudian 
dikatakan, 'Wahai penduduk surgal' Maka 
mereka melihat dengan mendongak, laiu 
dikatakan, 'Apa kalian mengetahui ini?' 
Mereka menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' 
Semuanya telah melihatnya. Kemudian 
dikatakan kepada penduduk neraka, 'Wahai 
penghuni neraka, apa kalian mengetahui 
ini?* Mereka melihat dengan mendongak, 
mereka menjawab, 'Ya, itu adalah kematian.' 
Semuanya telah melihatnya. Laiu kematian 
itu disembelih. Setelah itu dikatakan, 'Wahai 
penduduk surga, kalian kekal tidak akan 
mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal 
tidak akan mati."' 

Setelah itu, beliau membaca ayat (yang 
artinya), "Dan berilah mereka peringatan 
tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika 


1207 




segala perkara telah diputus dan mereka 
dalam kelalaian dan mereka tidak beriman." 
(Maryam: 39). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Tafsii" (65), Surat: 
Maryam (19), Bab: Firman-Nya: "Dan berilah 
mereka peringatan tentang hari penyesalan " 
(1)) 

—--Penjelasan • - --- 

JL&fi : Ada yang mengartikan kambing 
putih mumi. Demikian pemyataan Ibnu Al- 
Arabi. Al-Kasa'i menjelaskan, amlah adalah 
putih bercampur hitam, namun putihnya 
lebih banyak. 

: Mereka kemudian memanjangkan 
leher, mengangkat kepala (mendongak) 
menghadap kepada penyeru. 

SjU- iät jif U : Yaitu kekal selama-lamanya. 
Sjli- mungkin mashdar, maksudnya kekal 
selama, atau mungkin sifat mashdar untuk 
dilebih-lebihkan, seperti kata ji-j (orang 
sangat adil), atau bentuk jamak, maksudnya 
kalian kekal selamanya. Al-Qasthalani 
menjelaskan, jika engkau mengatakan; apa 
hikmah kematian didatangkan dalam bentuk 
kambing, bukan bentuk yang lain? Jawab; 
sebagai isyarat bahwa mereka sudah ditebus, 
seperti anak Ibrahim ditebus dengan kambing. 
Kata jÜit mengisyaratkan sifat penghimi surga 
dan neraka. 

jLijjitj: Sampaikan peringatan kepada seluruh 
manusia, maksudnya takut-takutilah mereka. 

: Hari kiamat, karena pada hari 
itu muncul penyesalan atas sesuatu yang 
terlewatkan. 

(pp Sj : Badal dari vjlM yj,, maksudnya 
setelah perhitungan amal selesai, dua 
golongan pergi menuju surga dan neraka. 

Uiili jii: Karena akhirat bukan negeri kelalaian. 


HADITS KE-1812 


jlS :J\! ilft &\ do-ii- -VAVf 

ji? lil :fLj *2*. ÄI 4*1 
ojäb Jj; ij& jj^lSl ji 5 .#1 jj #1 

• si S* .St... I ;*' ‘["•i ž" 

fj QM (J 1 1 OH 

õp '*i j\3l ji? üj .õp Silil ji?ü 
ji? iiigj jj lip #i ji? iijjil 

pjp.jjlip.^1 

(jU\j iii-l *juo i-Aj o\ :,jli Jt\ A\ :j iJIjImJI 


Ibnu Ümar berkata, Rasulullah žg bersabda, 
"Ketika penghuni surga telah memasuki surga 
dan penghuni neraka telah memasuki neraka, 
didatangkan kematian yang diletakkan di 
antara surga dan neraka, lantas disembelih. 
Seorang penyeru berseru, 'Hai penghuni surga, 
sekarang tidak ada kematian. Hai penghuni 
neraka, sekarang tak ada lagi kematian.' Maka 
penghuni surga bertambah senang sedangkan 
penghuni neraka menjadi sedih." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 


HADITS KE-1813 


&ä\ <ÜJl C$9j ^I cu>ai- -VA \r 

jši i jpz oS £: $ «fbj ^iftiiii 

(*1jI üSü ijw 

(jUllj iii-l ijLo >_jU rjlijll M *k>-p-l) 


Abu Hurairah m meriwayatkan dari Nabi 
HŠ yang bersabda, "Di antara kedua bahu 
seorang kafir lebarnya sejauh perjalanan tiga 
hari dengan kendaraan yang sangat cepat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Sifat surga dan neraka (51)) 


1208 






-Penjelasan-- 

ji&il : Mankib adalah tempat pertemuan 
antara lengan atas dengan bahu. 


HADITS K.E-1814 

<-Jbj ji ÜjU- -MU 


Hl :fjuj * 2 * &\ cJL 




. * ■» J . . • f « i J 1 f 

JJ <CA 3 UOi« CA*.W Jp ^>>1 JÄU Jšsjp -1 

$ j®i Jit jp p> 

ff 

i~Aj 1 j 5 *\A obS' lo : j ^>^>S) 

(|~jj iiüi Juo Jsft 


Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i berkata, "Aku 
mendengar Nabi ü bersabda, 'Maukah 
kalian aku beritahukan mengenai penghuni 
surga? Yaitu setiap orang lemah dan ditindas, 
yang seandainya ia bersumpah atas nama 
Allah niscaya Allah mengabulkannya. Dan 
maukah kalian aku beritahukan mengenai 
penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang 
beringas membela kebatilan, kasar lagi 
sombong.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Surat: Nun 
dan Al-Qalam (68), Bab: Yang kaku kasar, 
selain dari itu, yang terkenal kejahatannya 
( 1 )) 


.Penjelasan- 

l_ õ , n : Merendahkan hati. 

0 

•jiH ji* jp jLlif ') : Andai ia mengucap suatu 
sumpah dengan mengharap kemuliaan 
Allah agar menunaikan sumpahnya, tentu 
Allah tunaikan sumpahnya. Pendapat lain 
menyatakan, maksudnya andai ia berdoa 
kepada Allah, niscaya doanya dikabulkan. 


jü : Kasar, membantah dengan kebatilan. 
Pendapat lain mengartikan; kasar dan keras. 

itji : Rakus dan kikir. Pendapat lain 
mengartikan: banyak dagingnya dan 
sombong dalam cara berjalan. Pendapat lain 
mengartikan: pendek dan gendut. 

'jfiSJJ* : Orang sombong. Sombong adalah 
menolak kebenaran dan meremehkan 
sesama manusia. 


HADITS KE-1815 


. 

^ Sii ' ' «'•' • -1 • - , 

AjI tdjtoj 4jj| -^A^o 

ÄiUJl jJL aJx 4Jül 

\\) :fLj aILc' &\ JÜ3 y* 

^-4 j»jlt Jjji ^ vi-Ajjj. (lilLill lijUjl 

■Uju :JIaI £LlJül Ä*ij Jio i^laAj ^ 

ikb if tffci Jiig 

v.; •iili-: 


^ j£i pjišj 

A \ ijMkjJlj 5 >»*■ ^ 10 : j o^>1) 

(j_c-L_i j, usy UJa»- 


Abdullah bin Zam'ah mendengar Nabi jg 
menyampaikan khotbah laiu menyebutkan 
unta yang terluka dan orang yang melukainya 
(maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian 
Rasulullah šl bersabda, "Muncul dari 
kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, 
perangainya jahat, dan mempunyai banyak 
pendukung di kalangannya. Laki-laki itu 
seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga 
menyebut tentang wanita. Beliau bersabda, 
"Mengapa seorang dari kalian sengaja 
memukul istrinya sebagaimana ia memukul 
seorang budak, tapi pada malam harinya ia 


1209 










menggaulinya?" Beliau kemudian memberi 
nasihat kepada mereka terhadap kebiasaan 
tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau 
bersabda, "Kenapa salah seorang dari kalian 
tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsir" (65), Surat: Asy 
Syams (91), Bab: Telah bercerita kepada 
kami Musa bin Ismail (1)) 

.Penjelasan.-. 

JjISJI jfüj: Unta nabi Shalih m. 

yi. : Yaitu orang yang menyembelih unta. 
Ia adalah Uhaimir Tsamud yang disebut Allah 
dalam firman-Nya, “Maka mereka memanggil 
kawannya, laiu kawannya menangkap (unta 
itu) dan membunuhnya.” (AI-Qamar: 29). 

yy. : Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al- 
Fath; jarang ada bandingnya. Al-Qasthalani 
mengartikan; sangat kuat. 

: Imam An-Nawawi menuturkan, para ahli 
bahasa menjelaskan, ‘arim adalah orang jahat, 
perusak, dan keji. Pendapat lain mengartikan; 
orang kuat dan buruk akhlak. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, maksudnya 
sulit bagi orang yang ingin menemuinya, 
memiliki banyak keluhuran dan kejahatan. 

^ : Kuat, punya kelompok yang 

melindunginya dari perlakuan zalim. 

žiij üj : kakek Abdullah bin Zam’ah, 
maksudnya seperti Abu Zam’ah dalam hai 
kemuliaan dan kekuatan yang ia miliki di 
tengah-tengah kaumnya. Ia mati dalam 
keadaan kähr di Makkah. 

suilt jfaj: Dalam khutbahnya, beliau menyebut 
kaum wanita. Beliau berbicara panjang lebar 
hingga menyebut apa yang dilakukan suami- 
suami mereka. 

AJJ: Menghampiri. 

• Menggaulinya. 

jüi \La ^Li=»jJ-t JjlsJu p jtij : Di masa Jahiliyah, 
ketika hai itu dilakukan seseorang di antara 


mereka di suatu majlis, mereka semua tertawa. 
Nabi jg melarang mereka melakukan hai itu. 
Imam An-Nawawi menuturkan, hadits ini 
melarang memukul wanita tanpa keperluan 
untuk memberi pelajaran, melarang 
menertawakan kentut yang didengar orang 
lain, tapi sepatutnya harus mengabaikannya 
dan meneruskan pembicaraan dan kesibukan 
yang tengah dilakukan tanpa menoleh atau 
yang lain, dan menampakkan seakan tidak 
mendengar suara kentut. Ini menunjukkan 
etika pergaulan yang baik. 


HADITS KE-1816 

Jli tijLfr 4JJ\ SJjJä (J,\ -NA\*\ 

ö! £r? Jj*** ^ & 

J* JJ' 3 . ts^ 

" Ä li " s " 
CvOtkuJ) UuH 
• * * 

( Kai u-Aj ^ JUlt lj <*-^»-\) 


Abu Hurairah s® berkata, Nabi $5 bersabda, 
"Aku melihat Amru bin Amir bin Luhay Al- 
Khuza'i menarik punggungnya ke neraka 
dan ia dahulu adalah orang pertama 
yang membuat aturan menelantarkan dan 
membebaskan unta dari pemiliknya untuk 
berhala (sa'ibah)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Kisah Khuza'ah (9)) 

.-Penjelasan. 

adalah usus, jamaknya 4»U^' . 
Pendapat lain menyatakan; >LJa^\ adalah 
nama untuk seluruh usus. Yang lain 
mengartikan; usus di bagian bawah perut. 

Ci £ilt CpL (y> jjt : Orang pertama yang 
membuat-buat pandangan buruk ini dan 
dijadikan agama. Dulu, ketika seseorang 


1210 








bemazar pulang dari suatu perjalanan, 
sembuh dari penyakit, atau yang lain, ia 
mengatakan, "Untaku sa'ibah (dilepas bebas 
untuk berhala)." Unta ini kemudian ridak 
dihalau saat hendak mendekati air ataupun 
padang rumput, tidak diperah dan tidak 
ditunggangi. Ketika seseorang memerdekakan 
budak laiu ia mengatakan, “Dia sa'ibah." Saat 
itu, di antara keduanya tidak ada ikatan diyat 
ataupun waris di antara keduanya. Asal kata 
ini 4>!}3 i artinya hewan dilepas bebas, 
datang dan pergi semaunya. 


KERUSAKAN DUNIA DAN 
PENJELASAN TENTANG BERKUMPUL 
Dl MAHSYAR PADA HARI KIAMAT 

HADITS KE-1817 

jvl :cJÜ «l^lfr 4A)I lille “' AW 

SÜi ÖÜM- *5* ÄI 
jÄl u; (cJil :liite cJü Y£ 

: JUa JteL iUoJlj Jte-pl 


Aisyah berkata, Rasulullah aü bersabda, 
"Kalian dikumpulkan di mahsyar dalam 
keadaan tidak beralas käki, telanjang bulat, 
dan belum dikhitan." Aisyah menyela, "Wahai 
Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama 
lain bisa melihat auratnya?" Nabi menjawab, 
"Kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga 
memalingkan mereka dari keinginan seperti 
itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 


-Penjelasan-- 

sili-: Jamak <Jli. 
itjc.: Jamak jt. 

: Pucuk zakar. Ia adalah lelaki yang pucuk 
zakarnya masih ada. Ghurlah adalah kulit 
yang dipotong saat dikhitan. An-Nawawi 
menjelaskan, artinya mereka tidak dikhitan. 
Jamak dari kata aghral artinya orang yang 
belum dikhitan dan pucuk zakarnya masih 
ada. Ghurlah adalah kulit yang dipotong saat 
dikhitan. Maksudnya, mereka dikumpulkan 
dalam kondisi seperti saat mereka diciptakan, 
tanpa ada sesuatupun yang ada pada mereka, 
juga tidak kehilangan sesuatupun, bahkan 
kulit pucuk kemaluan pun ada. 

joiu J] 1: Mereka saling melihat 
kemaluan satu sama lain. Kata-kata ini 
mengandung pertanyaan. 


HADITS K.E-1818 


>•<> >i , . . .s.. ■ r • , 

:j\S 4 AJl - 1 A 1 A 

• 

:JÜ3 fLj &\ Q }\l 

ufo UT) sg* iili M 


õiSiii jji oiJ (ü# jk Jj' 


j 


^15 

lJj lj (JteJjl ob JL# 

U? jjlvl ipoif U S elli: JjiJ 

“ «■» ** 

:^Ln)l JUxJl jlJ 

jlja jl (^j ±X> U 

(yiJ-l (jl, t® jjÜ^I A^: j 


1211 







Ibnu Abbas m berkata, "Nabi ^ berkhotbah 
di tengah-tengah kami seraya bersabda, 
'Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan 
(pada hari kiamat) dalam keadaan telanjang 
dan belum dikhitan.' Laiu beliau membaca 
firman Allah surat Al-Anbiyä' ayat 104 (yang 
artinya), 'Sebagaimana Kami telah memulai 
penciptaan yang pertama, begitulah Kami 
akan mengulanginya/ 

'Dan orang yang pertama kali diberikan 
pakaian pada hari kiamat adalah Nabi 
Ibrahim as. Dan akan dihadapkan 
serombongan dari umatku, mendadak 
mereka dihalau dari arah kiri, laiu aku 
katakan, 'itu sahabatku, itu sahabatku.' Maka 
Allah berfirman, 'Sesungguhnya mereka 
menjadi murtad sepeninggal kamu.' Aku 
katakan sebagaimana ucapan hamba yang 
saleh (firman Allah dalam surat Al-Mä'idah: 
117-118), 'Dan aku menjadi saksi atas mereka 
selagi aku bersama mereka. Namun setelah 
Engkau mewafatkan aku ...' hingga firman- 
Nya, Engkau Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.' Laiu diberitahukan bahwa mereka 
telah murtad, kembali ke belakang (kafir)."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 

..Penjeiasan- 

: telanjang käki, tanpa sepatu ataupun 
sandal. 

: Kulup (pucuk zakar). Ghurlah adalah 
kulup kemaluan lelaki yang dipotong. 

jji. jjt lita U? : Bagian-bagian tubuhnya 
yang berserakan dikumpulkan kembali. 
Atau Kami mengembalikan apa yang Kami 
ciptakan seperti saat pertama kali yang Kami 
ciptakan dari ketiadaan. 

^£1 ( _ s l4=u Jjt 6)5 : Karena ia 

adalah orang pertama yang ditelanjangi 
karena Allah saat hendak dilemparkan 
ke dalam kobaran api. Pendapat laln 


menyatakan; ia adalah orang pertama yang 
menyontohkan mengenakan celana. 

JUllt olS: Maksudnya sisi neraka Jahanam. 

: Mereka sahabat-sahabatku. 

Ij4*a: Pengawas. 

Jc iy. \^\y, jj : Mereka adalah orang- 
orang murtad di masa Abu Bakar, mereka 
diperangi Abu Bakar hingga mereka mati 
dengan memegang kekafiran. Al-Baidhawi 
menjelaskan, kata-kata (^Siji) bukan 
nash yang menunjukkan mereka murtad 
meninggalkan Islam, tapi kemungkinan 
seperti itu. Kemungkinan juga maksudnya 
mereka durhaka dan menyimpang dari ke- 
istiqamah-an, mengganti amalan-amalan 
baik dengan amalan-amalan buruk. 


HADITS KE-1819 
iil (jjfj eJjJjb ij) 

£ ^>24 : $ 4^ J* 

jp jp 0^13 h 58 ? 

s&j j&. Jp ‘jä Jp ‘jä 

■ » • s, ,«»i- * * - -t t >sii j’;' 

{ 4 ** Jrf* 

- • ,• * * * \ »•- »>'* » • ‘ ■ 


l*"*t i *" 

IjMytl Um> ^>^>4 

l# tjjlSA\ : j 4 »-p- 1 ) 


Abu Hurairah as meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Manusia dikumpulkan 
di hari kiamat dalam keadaan harap dan 
takut, dua orang di atas satu unta, tiga orang 
di atas satu unta, empat orang di atas satu 
unta, dan sepuluh orang di atas satu unta. 
Dan sisa mereka dihalau oleh api siang 
malam bersama mereka di manapun mereka 
berada, pagi sõre juga bersama mereka." 


1212 






(HR. Bukhari, Kitab: "Metunakkan Hati" (81), 
Bab: Bagaimana dihimpun kembali (45)) 


..Penjelasan ■ 

Jp : Tiga kelompok. 


õe 3 *'j õe^!3 : Inilah kelompok pertama yang 
memanfaatkan kesempatan, bepergian 
dengan mengendarai tunggangan yang 
lapang dan bekal yang leluasa, mereka 
menginginkan apa yang akan mereka 
hadapi dan takut terhadap apa yang mereka 
tinggalkan di belakang. 



J# : Inilah kelompok kedua, mereka semua 
duduk hingga ruang yang tersisa di punggung 
tunggangan hanya sedikit, laiu mereka naik 
bersama-sama; dua orang naik satu unta, tiga 
orang naik satu unta, empat orang naik satu 
unta, sepuluh orang naik satu unta. 


jtžli : Api yang dimaksud adalah api 

yang menghalau semua makhluk, mereka 
dihimpun dengan api karena mereka tidak 
menemukan hewan tunggangan. Inilah 
kelompok ketiga. Api di sini maksudnya 
api dunia, bukan api akhirat. Pendapat lain 
menyatakan, yang dimaksud adalah api 
fimah. 


Jrfš : Dari kata qailulah artinya istirahat di 
sianghari. 

c4«5 : Dan kata baytutah. Rangkaian ini 
merupakan rangkaian kata lanjutan kata- 
kata sebelumnya, karena kata ganti dalam 
(jl£) kembali kepada api yang menghimpun 
seluruh makhluk. Ini termasukmajaz. Artinya, 
api tersebut bukan api sesungguhnya, tapi api 
fimah, seperti yang Aliah sampaikan dalam 
firman-Nya, u Setiap mereka menyalakan api 
peperangan Aliah memadamkannya.” (Al- 
Mä'idah: 64) 


SIFAT HARI KIAMAT 


HAD1TS KE-1820 


i ^ . j 5» 4 5 f * • «!* 4 •«" * * * 

õj) fjAi j»jJ :J\J jallj 4-Ifr 

l3W3>I UmaXJ 

(iJu4iJU Jy A T Ijk lö lj) 


Abdulah bin Urnar meriwayatkan bahwa 
Nabi bersabda, "Pada hari ketika seluruh 
manusia bangkit kepada Rabb semesta 
alam, salah seorang dari mereka tenggelam 
dengan keringatnya sendiri bahkan genangan 
keringatnya mencapai pertengahan kedua 
telinganya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir” (65), Surat: Al- 
Muthaffifin (83)) 


.Penjelasan. 

" (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam.” (Al- 
Muthaffifin: 6) Karena perintah Aliah, 
perhitungan amal dan pembalasan. Ini 
adalah hari kiamat kala matahari dekat 
dengan manusia seukuran satu mil. 

ikij : Keringatnya, karena keringat keluar 
dari badan sedikit demi sedikit, seperti air 
merembes keluar dari wadah yang berlubang- 
lubang. 


HADITS KE-1821 


äf l . — • J * > • , 

#jj/* C4 

•* "J» 

}*. Äi ii 

+ * * " . • 1 1 i 


•'■rJ S' i'- 



1213 









) J liu 4kil <jji i—jIj IV : jüjll u-iliS" A\ <»-^»-l) 

Abu Hurairah ® meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat 
manusia berkeringat, hingga keringat 
mereka di bumi setinggi 70 hasta dan 
menenggelamkan mereka hingga telinga." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan Hati" (81), 
Bab: Firman Allah Ta'ala: 'Tidaklah orang- 
orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 
yang besar" (47)) 

-Penjelasan- 

iiirfii JLlSli : Manusia berkeringat pada 
hari kiamat karena banyaknya peristiwa- 
peristiwa menakutkan saat itu, matahari 
mendekat di atas kepala mereka, dan mereka 
bersesakan. 

jLiijc CSl: : Hingga keringat mereka 

mengalir. 

: Dari kata idl artinya air sampai ke 
mulutnya. 


MAYIT AKAN DIPERLIHATKAN 
TEMPATNYA Dl SURGA ATAU NERAKA 
DAN KEBERADAAN SIKSA KUBUR 

HADITS KE-1822 

Äi jjij S» ^ ci & 

ÕU fil %\ :J\I 

o* õš õj 

*j&\ jii õf ii3 $ & «#» Ji' 

yOil jg ÄI lÜ jtö 

dt CmII ui V ullT rr :j Ajn^>I) 

(^yijJlj SljdüL ijjÄ* 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jg bersabda, "Dika seorang 
dari kalian meninggal dunia maka akan 
ditampakkan kepadanya tempat duduk 
(tinggal)nya setiap pagi dan petang hari. 
Dika ia termasuk penduduk surga maka akan 
(melihat kedudukannya) sebagai penduduk 
surga. Sebaliknya, jika ia termasuk penduduk 
neraka maka akan (melihat kedudukannya) 
sebagai penduduk neraka. Laiu dikatakan 
kepadanya, 'Inilah tempat tinggalmu hingga 
nanti Allah membangkitkanmu pada hari 
kiamat.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Akan ditampakkan kepada mayit tempat 
duduknya, setiap pagi dan petang (90)) 

-Penjelasan- 

ij iIIiL ÜJ& &£■ J>jp : Tempatnya di akhirat 
diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan 
petang hari. 

jšLt jj kL\ jit jf ÕJ: Zahimya syarat 
dan balasannya sama, namun perkiraannya 
berbeda. Kemungkinan perkiraannya 
demikian; &-\ jx.ll; jj, maksudnya yang 
diperlihatkan kepadanya adalah tempat 
penghuni surga, mubtada'-nya dibuang, 
mudhaf-nya beri’rab jar oleh (j*) laiu mudhaf 
ilaih di tempatkan di posisinya. 

j* & ÕJj : Yaitu tempat yang 
diperlihatkan atau diberitahukan kepadanya 
adalah tempat-tempat para penghuni 
neraka, kebalikan dari kabar gembira 
yang disampaikan kepada calon penghuni 
surga. Kedudukan ini merupakan pertanda 
kebahagiaan besar sekaligus mukadimah 
kesengsaraan besar, karena ketika syarat dan 
balasannya sama, balasannya menunjukkan 
hai besar. Pemberitahuan ini memberikan 
kenikmatan kepada calon penghuni surga, 
sekaligus menjadi siksa bagi calon penghuni 
neraka karena masing-masing melihat 
apa yang telah dipersiapkan untuknya dan 


1214 








menantikan hari yang telah dijanjikan. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, perlu diketahui, 
mazhab ahlussunnah menegaskan adanya 
siksa kubur. Banyak sekali dalü-dalil AI-Qur’an 
dan Sunnah yang menunjukkan adanya siksa 
kubur. All ah & berfirman, “Kepada mereka 
ditampakkan neraka pada pagi dan petang. 
Dan pada hari terjadinya kiamat, (dikatakan 
kepada malaikat), ‘Masukkanlah Fir'aun dan 
kaumnya ke dalam azab yang sangat keras'." 
(Ghäfir: 46). Banyak hadits-hadits shahih dari 
Nabi ^ yang diriwayatkan sejumlah sahabat 
terkait siksa kubur di sejumlah kesempatan. 
Tidak mustahil menurut akal jika Allah 
mengembalikan kehidupan pada salah satu 
bagian tubuh dan menyiksanya. Karena siksa 
kubur tidak mustahil menurut akal, di samping 
dalil-dalil syar’i menunjukkan keberadaannya, 
maka harus diterima dan diyakini. 


uLÜJI jij: matahari terbenam. 

: Beliau mendengar suara, mungkin 
suara malaikat azab, suara azab, atau suara 
orang-orang yang terkena azab. 


ü, : ini khabar dari mubtada', 

maksudnya .j£, atau mubtada' yang 
khabarnya dibuang. Al-Jauhari menjelaskan, 
Yahud adalah sebuah kabilah. Aslinya õy.&v 
, ya' idhafah-nya dibuang, sama seperti kata 
dan ^jlj, selanjutnya diberi lam ta’rif, laiu 
dijamakkan mengikuti qiyas kata^Ui dan %*£, 
selanjumya bentuk jamaknya diberi lam ta’rif. 
Tanpa itu, alif dan lam tidak boleh masuk, 
karena kata ini makrifat dan muannats. Kata 
ini selanjumya diberlakukan seperti ketentuan 
nama kabilah, yaitu tidak diberi tanwin karena 
nama sesuatu dan ta'nits. 


HAD1TS KE-1823 


x > :Jb AJLfr 4JJI C$?j -'Atr 

" "J 

«.plji *5© äi *£3\ 

>,>' y - - ' 

«u—3 


Abu Ayyub m berkata, "Suatu ketika, Nabi 
keluar ketika matahari hampir tenggelam. 
Beliau laiu mendengar suara 2 , maka beliau 
bersabda, 'Orang Yahudi sedang disiksa 
dalam kuburnya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

-Penjelasan- 

pA} kS£. J&i : Nabi m pergi keluar 

dari Madinah. 


2 Suara malaikat azab, suara proses azab, atau suara orang- 
orang yang diazab. 


HADITS K.E-1824 


Ü)l &)l tiUC# ^ ,j«ii tioo»- -\Mi 

5 $\ l\ : j \3 .fLj ^ i* 

>*•<■'% >*., *> , • * >•* •- ■ + . f ,r. 

AJLC- Oi 

la : jSlj.äl.1 AjI JjJuJ 

*3» iii Ji aIüJ) jijii iii cif 
-ii Alt iiif: jjö ^i lits (fLj 

ji «jlill (Jl _^iajl :<d JÜli aJjXjj 

lau£? Uj&ljO AASU IjoLiLa Aj 4jj| lÜJjül 

(yjiJl u li f» j »l> li uA, AY ubT rr ^UiJI s>p-l) 


Anas bin Malik m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya 
seorang hamba bila telah diletakkan di 
kuburnya dan teman-temannya telah 
meninggalkannya, ia mendengar derap 
sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya, 
keduanya mendudukkannya laiu bertanya 


1215 







kepadanya, 'Apa yang dulu engkau katakan 
tentang orang ini (yakni Muhammad ig)?' 
Adapun orang mukmin maka ia akan 
menjawab, 'Aku bersaksi bahwa ia adalah 
hamba dan utusan Allah.' Laiu dikatakan 
kepadanya, 'Lihatlah tempatmu di neraka, 
Ailah telah menggantikannya dengan tempat 
di surga.' Laiu ia dapat melihat keduanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

-Penjelasan- 

: Suara derapan sandal di tanah kala 
mereka pulang. 

oSIi l\s \: Salah satunya Munkar, yang satunya 
lagi Nakir. Nakir adalah fa'il bermakna maf ui. 
Munkar adalah maf ai dari kata Ankara. 
Kedua kata ini adalah kebalikan kata ma’ruf. 
Keduanya disebut seperti itu karena mayit 
tidak mengenali keduanya dan tidak pernah 
melihat wujud seperti wujud kedua malaikat 
ini. 

iii 3 Üjä õlš' U : Adanya si malaikat 
menanyakan dengan kata-kata seperti ini 
tanpa menyebut apapun yang mengagungkan 
nama Nabi 5 ^, semata sebagai ujian bagi yang 
ditanya, karena jika malaikat yang bertanya 
mengagungkan nama Nabi tentu yang 
ditanya tahu. Setelah itu Allah meneguhkan 
iman orang-orang yang beriman. 

: Ia semakin bahagia di atas 
bahagia dan mengetahui nikmat Allah yang 
limpahkan kepadanya karena ia diselamatkan 
dari neraka dan dimasukkan surga. 


HADITS KE-1825 


/jS* ( 4 JLfe 4Wl ,V jljjll — \AT© 

*■ j * ^ 

1 jJi 1S1 : jii * 3 * Äi 541.1 

liS ‘Äi 5 ^i \ 4 4 


j£I ^ii Äi cJ£) Üj3 dülS (Äi jjij 

(coilii tjjiiij 

(j<JÜI vjIÄC- j *L>-1* AY rjjLil rf: j <»-^l) 


Bara' bin Azib ass meriwayatkan dari Nabi 
yang bersabda, "Apabila (jenazah) seorang 
muslim telah didudukkan dalam kuburnya 
maka ia akan didatangi dua malaikat, 
kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi kecuali Allah dan 
Muhammad utusan Allah. Itulah perkataan 
seorang muslim sebagaimana firman Allah 
(yang artinya), 'Allah meneguhkan (iman) 
orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh itu."' (Ibrahim: 27). 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jenazah" (23), Bab: 
Berlindung dari azab kubur (88)) 

-Penjelasan- 

q\ : Kondisi saat ia didatangi. Yang mendatangi 
adalah malaikat Munkar dan Nakir. “Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapanyangteguh." (Ibrähim: 
27). Yang terbukti dengan hujah bagi mereka, 
yaitu kalimat tauhid, kalimat ini tertanam kuat 
di dalam hati, diyakini hakikatnya, dan hati 
merasa tentram padanya. 


HADITS KE-1826 


4JJ1 4&I 5>1 5' (odd? (J,\ -\A?"\ 

ozAžj y*. fji y' 

igfit & & 4 y 

pl lil 

«SJiiii (jJuj & ju 

^ \jlij lii ^L-i^ J 41 


1216 









i Sj> & 

?p* ÜA jp fü 

65 iSi ö V* 65 S* 5 

Jj u ? ü ^jj aii j&Ei f4=Ji jLžsj^i jSü 
J ij u {&% jjS <&• dj üjLftj u üiy 
U 4)1 j[pj G :j^ JÜ3 :JÜ \L ,LlJj 
4)i jjJjj j\ü 14 0 }j 1 Sl iU 4 »i 6 * 


U jmjÜ ^41} :jJJ^3 ^Jlp ^ 

(|^W* <j|l J 5 * <-Af ^ -cSjtiK i_jbS” *lt :j <Ä-^i-i) 


Abu Thalhah meriwayatkan bahwa Nabi jgj 
pada Perang Badar memerintahkan untuk 
melemparkan dua puluh empat mayat 
pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur 
yang terbuat dari bebatuan) di antara 
lubang-lubang yang ada di Badar yang 
sangat buruk dan menjijikkan. Jika beliau 
mendapatkan kemenangan melawan suatu 
kaum maka beliau berdiam di tempat 
persinggahan selama tiga hari. 

Ketika Perang Badar memasuki hari ketiga, 
beliau memerintahkan untuk mempersiapkan 
hewan tunggangan beliau dan mengikatkan 
pelananya laiu beliau berjalan diiringi oieh 
para shahabat. Para shahabat berkata, Tidak 
pernah diperlihatkan kepada kami beliau 
berangkat melainkan karena ada keperluan/ 
Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau 
memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang 
dibantai) dengan nama-nama mereka dan 
nama-nama bapak mereka, 'Wahai fulan bin 
fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kalian 
senang jika dulu menaati Allah dan Rasul- 
Nya? Sungguh kami telah mendapatkan 
apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami 
dengan benar. Apakah kalian juga telah 


mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb 
kalian dengan benar.'" 

Abu Thalhah mengisahkan, "Maka Ümar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa Anda 
berbicara dengan jasad-jasad yang sudah 
tidak ada ruhnya?' Maka Rasulullah ^ 
menjelaskan, 'Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih dapat 
mendengarapa yang aku katakan dibanding 
mereka."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Peperangarf' (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahi (8)) 

--Penjelasan - ... 

j* : Dari para pemimpin dan 
pemberani Quraisy. Jamak shandid mengikuti 
pola kata qindil, artinya pemimpin pemberani. 

lyjJU: Mereka dilemparkan. 

: Jamak hjz, artinya sumur yang sudah 
ditutup dan dipendam dengan batu agar kuat 
dan tidak runtuh. 

'J& (Sl: Mengalahkan. 

liy&i : Setiap tempat luas yang tidak ada 
bangunannya. 

Uyi U: Kami tidak mengira. 

öyJl iii,: Tepi sumur. 0\ adalah sumur sebelum 
ditutup. 

\jjs-j U : Pahala yang dijanjikan Rabb kami 
kepada kami. 

jJ=4j IZj : Siksa yang diancamkan Rabb kalian. 

: Para korban yang dimasukkan ke dalam 
sumur. 


KETETAPAN ADANYA HISAB 

HADITS KE-1827 


4)1 6^ £gl)l d u J > -NAfV 

difij \ S iSJS £3 S cil? {Lj 


1217 






(•J-y ^ (J ^ 3 &^l <-)[) <1 ^*j (JH* Arf 

cJÜÄ ri-tilc cJll OJL& :JlJ 

&1*. 4-^ Jjll) jUs Äi ^j! 

•4 i#Jj <J>£\ d\ t jül :cJ\i (&J 

<i4^} 4»^' 

£*•1 ji liLi £«_ t_>L fo TjJliJI «_>bS” r :j (JTjUxJ! <*^i-t) 

(*»-« iš*- 


Aisyah, istri Nabi jgg tidaklah mendengar 
sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali 
menanyakannya kepada beliau supaya ia 
mengerti. Nabi pernah bersabda, "Siapa 
yang dihisab berarti dia disiksa." Aisyah 
berkata, "Maka aku bertanya kepada Nabi, 
'Bukankah Allah berfirman, 'Kelak akan 
dihisab dengan hisab yang ringan.'" Maka 
Nabi menjawab, "Itu hanya dihidangkan, 
diperlihatkan, tetapi siapa saja yang diteliti 
hisabnya pasti disiksa binasa." 3 

(HR. Bukhari, Kitab: "//mu" (3), Bab: Barang 
siapa yang mendengar sesuatu dan ia belum 
memahaminya, maka hendaknya ia kembali 
mendengarkan hingga ia mengerti (35)) 

.Penjelasan • -. 

"Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 
yang mudah.” (Al-Insyiqäq: 8) Yaitu 
pemeriksaan mudah, tidak didebat saat itu. 

vLJ-t jijtf'- yaitu siapa didebat Allah. Hisab 
maksudnya siapa yang diperhitungkan secara 
jeli. Maknanya; kelalaian adalah kondisi 
para hamba secara umum. Maka siapa yang 
diperiksa secara jeli dan tidak diampuni, 
ia binasa dan masuk neraka. Namun Allah 
memaafkan dan mengampuni untuk dosa 
selain syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. 


(JÜ : jl3 tAJLft ^ll ^1 ~\A?A 

ÄI jjil \l\ :fhj 4lfrÄl^Ät 

£ i& pitfj $ 4>iü3i õuf && 

(UI Xc- ÄI (Jjit li) i—>U : l ^vill 


HADITS KE-1828 

--d i • 


Ibnu Ümar 3® berkata, Rasulullah jgg 
bersabda, "Bila Allah menurunkan siksa 
kepada suatu kaum maka semua penghuni 
tempat itu terkena siksa itu, tetapi kemudian 
jika dibangkitkan kelak maka menurut amal 
perbuatannya." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: Apabila 
Allah menimpakan azab kepada suatu kaum 
(19)) 


—.Penjelasan--- 

Illit Äi Jjif l$): Yaitu hukuman bagi mereka 

atas amaian-amalan tidak baik. 

4*lliil 6U>*: Siksa menimpa mereka 
semua, termasuk orang-orang yang tidak 
berperilaku seperti mereka. (j;) termasuk 
salah satu kata umum. Maknanya; siksaan 
menimpa mereka semua, bahkan orang- 
orang saleh di antara mereka. 

jt \$m : Yaitu sesuai amaian-amalan 

mereka. Amal baik dibalas baik, amal buruk 
dibalas buruk pula. Siksaan ini adalah 
pembersihan bagi orang saleh, dan azab bagi 
orangfasik. 


3 Barang siapa disidik dalam hisabnya dan tidak dimaafkan 
maka ia akan diazab. Tapi perlu dicatat bahwa Allah sa 
mengampuni apa saja seiain syirik. 


1218 









BAB 53 

FITNAH DAN TANDA-TANDA KIAMAT 


TIBANYA BERBACAI FITNAH DAN 
TERBUKANYA BENTENC YA’JUJ MA’JUJ 


(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Kisah Ya‘juj dan Ma'juj (7)) 


HADITS KE-1829 


4jjl ÄJÜl CS ,Jj CoA> 

jž.5 fLj aIp ÄI S* 

■*3 jd. ojä jfc>j ÄI S/ : jjij 

^ & }& & ^ 

cJ\3 IfclŠ jj|3 j»l45^l jUj PAA 

dii^l ÄI C :ciü :o ^ &i 4J^ 

d 4 il jš tyfi :JV 5 &>} 

£Tj>-L i-oi i«Aj Y v-aUS" V :*J 


Zainab binti Jahsy meriwayatkan bahwa 
Nabi 3 © datang kepadanya dengan gemetar 
sambil berkata, "Lä lläha illallah, celakalah 
bangsa Arab karena keburukan yang telah 
dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini." Beiiau memberi 
isyarat dengan mendekatkan telunjuknya 
dengan järi sebelahnya. Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa 
sedangkan di tengah-tengah kita banyak 
orang-orang yang saleh?" Beiiau menjawab, 
"Ya, benar jika keburukan telah merajalela." 


.Penjelasan. 

: Takut. 

£yj\ j* LSfhjlj : Ucapan ini secara khusus 
ditujukan kepada orang-orang Arab, karena 
saat itu mereka adalah mayoritas orang- 
orang muslim. Maksud keburukan adalah 
pembunuhan Utsman yang terjadi setelah 
itu. Setelah itu berbagai fitnah datang silih 
berganti, hingga bangsa Arab hagi bangsa- 
bangsa lain laksana piring makanan di tengah 
orang-orang lapar. Mungkin yang dimaksud 
keburukan di sini adalah yang diisyaratkan 
dalam hadits Ummu Salamah, “Apa fitnah 
yang diturunkan tädi maiani, apa simpanan- 
simpanan (bumi) yang telah dibuka?” Nabi 
mengisyaratkan berbagai penaklukan 
yang diraih setelah itu, hingga harta benda 
berlimpah di tangan mereka, hingga terjadi 
persaingan yang memicu berbagai fitnah. 
Demikianhalnyapersainganmemperebutkan 
kekuasaan, karena mayoritas persoalan yang 
mereka ingkari adalah pengangkatan kerabat 
dari Bani Umaiyah dan lainnya sebagai 
pejabat dan penguasa oleh Utsman hingga 
memicu pembunuhan terhadapnya. Dan 
pembunuhan ini memicu peperangan di 
antara sesama kaum muslimin yang ternama 
dan terus berlangsung. 


1219 





&& & Maksud radm adalah 

tembok penghalang yang dibangun Dzul 
Qarnain. 

l«šiS Jiij: Melingkarkan ibu järi 

dengan järi sebelahnya. 

%ij iililt : Sepertinya kata-kata ini 
diambil dari firman Allah ess, "Tetapi Allah 
tidak akan menghukum mereka, selama 
engkau (Muhammad) berada di antara 
mereka.” (Al-Anfäl: 33). 

iSjjLw: Ulama menafsirkan keburukan 
di sini sebagai perzinaan atau anak-anak 
zina, kefasikan dan kekejian. Inilah makna 
yang lebih tepat, karena berhadapan 
dengan kebaikan. An-Nawawi menjelaskan, 
makna hadits; ketika keburukan menyebar, 
kebinasaan merata tidak terelakkan, meski di 
sana ada orang-orang saleh. 


HADITS KE-1830 

& «ut aui csej O-j* -)Ar* 

pj & AUl :J\3 tjJujj Ott Aül 

'■ •- •" -s-„ .•?«• -r* ^ i j f + + * > 

5*^ '•*■* J*? 

lai v_Aj V :«LwSll v^” lSjUÜI 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi 
3§ bersabda, "Allah telah membuka tirai 
dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini." Beliau 
bersabda demikian sambil melengkungkan 
järi telunjuk dengan ibu järi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi' (60), Bab: 
Kisah Ya'}uj dan Ma'ju}{7 )) 


TENTARA YANG AKAN MENYERANG 
KA’BAH DIMUSNAHKAN 


HADITS KE-1831 


JV3 :cJÜ «liit 4JJl aJLjIs -\Ar\ 

4)1 

uÄlife pIjLÕj lill toi^Jl 

JL£ 4)1 U cil :cJ\l 

• ■'t - *7 • - - • ■ i- * f • • . r„ « .sf 

cr±J 

p4iW Jp üj-*rf ‘p*_rHJ ‘- Ä —£ :J15 

(õ'_j—jSi U v_»lj :^js«)l «-A-^ Tl a^aA) 


Aisyah ^ berkata, Rasulullah bersabda, 
"Akan ada sepasukan tentara yang akan 
menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai 
di lapangan terbuka, mereka dimusnahkan 
semuanya mulai dari yang pertama hingga 
yang terakhir." Aisyah bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana mereka dimusnahkan 
semuanya mulai dari yang pertama hingga 
yang terakhir padahal di sana ada pasar 
dan orang-orang yang bukan dari golongan 
mereka?" Beliau menjawab, "Mereka akan 
dimusnahkan semua mulai dari yang pertama 
hingga yang terakhir kemudian mereka 
akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai 
dengan niat mereka masing-masing." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jual Bell' (34), Bab: 
Tentang Pasar (49)) 


-penjelasan-- 

v&JI JLji. j$b: Untuk meruntuhkan Ka’bah. 

õt : Baida' adalah nama tempat 
familiar di antara Makk ah dan Madinah. 

jUSlpf jUrfj: Maksudnya orang-orang di pasar, 
atau rakyat biasa. 

: Maksudnya bukan orang-orang 
ikut berperang, seperti para pedagang. 


1220 






p : Selanjutnya masing-masing 
diperhitungkan berdasarkan niatnya. Imam 
An-Nawawi menuturkan, intisari yang bisa 
disimpulkan dari hadits ini adalah menjauhi 
orang-orang zalim, mewaspadai jangan 
sampai berteman dengan mereka, berteman 
dengan orang-orang lalim dan orang-orang 
tidak benar Iainnya agar tidak tertimpa 
hukuman yang menimpa mereka. 


untuk semua orang, tidak hanya untuk 
sekelompok tertentu saja. Ini mengisyaratkan 
peperangan-peperangan yang terjadi di 
antara mereka, seperü perang Jamal, Shiffin, 
Hurrah, pembunuhan Utsman, pembunuhan 
Husain, dan peristiwa-peristiwa lain. Ini 
merupakan mukjizat nyata Nabi jjg 


HADITS KE-1833 


TURUNNYA FITNAH SEPERTI 
TURUNNYA HUJAN 

HADITS KE-1832 

Oji-I:JV5 <*1* äi frd -\hX1 

fLj aIIc. ÄI 
^ õjj> J* «iljJ-ijl 


:jll «iie. äi ojjji -wrr 

ifi pž g* äi p äi jil 
5*3* te ^ S# 3* ö 

«■vS *5 6*3* h#q\ 

AJ Aä-JJ buu jl bJLo JL>j (A3yJujuui 4 J 

j SjjJI i_jU Co %JdS 1\ 

W 


(õjII f U>T i_jU A JJ Lai t-ibS" ^ : j Ks?ji-\) 

Usamah m berkata, "Nabi naik ke atas 
salah satu dari benteng-benteng Madinah 
laiu berkata, 'Apakah kalian melihat 
sebagaimana yang aku lihat? Sungguh aku 
melihat tempat-tempat terjadinya fitnah 
di sela-sela rumah kalian seperti tempat 
jatuhnya tetesan (air hujan).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah' 
(29), Bab: Benteng Madinah (8)) 

.Penjelasan. 

: Melihat dari tempat tinggi. 

: jltVl adalah istana dan benteng. 
Qy : Tempat-tempat reruntuhan. 

JSU-: sisi-sisi rumah kalian. 

Jbji\ gfcS : Disamakan seperti tempat- 
tempat jatuhnya tetes hujan karena banyak 
dan merata, maksudnya banyak dan merata 


Abu Hurairah sss berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Akan terjadi fitnah yang ketika itu 
orang yang duduk lebih baik daripada orang 
yang berdiri 1 , dan orang yang berdiri lebih 
baik daripada orang yang berjalan, dan orang 
yang berjalan lebih baik daripada orang 
yang berlari. Barang siapa yang ingin melihat 
fitnah itu maka fitnah itu akan mengintainya 
dan barang siapa yang menemukan tempat 
pertahanan atau tempat perlindungan, 
hendaklah ia berlindung kepadanya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

—.-.Penjelasan--- 

Cri : Jamak w, maksudnya perselisihan 
yang terjadi di antara kaum muslimin karena 

1 Imam Nawawi menjelaskan, kalimat ini adalah penjelasan 
akan besamya bahaya perkara (itnah tetsebut. Ini juga 
sebagai anjuran untuk menghindar dari fitnah tersebut, 
serta larangan melakukan suatu hai yang menyebabkan 
timbulnya fitnah itu. 


1221 









perpecahan mereka terhadap imam dimana 
pihak yang benar ddak diketahui. Berbeda 
dengan zaman Ali dan Mu'awiyah. 



,/ÜiJl : Imam An-Nawawi menjelaskan, 
maknanya adalah penjelasan betapa besar 
bahaya fitnah-fimah ini, dorongan untuk 
menjauhi dan melarikan diri dari semua 
itu, atau memicu sedikit pun di antaranya, 
karena pemicu, keburukan, dan fitnahnya 
disesuaikan dengan keterkaitan dengan semua 
ini. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam 
Al-Fath, Ibnu At-Tin menuturkan dari Ad- 
Dawudi, maksudnya orang yang terlibat fimah 
dalam berbagai kondisi. Maksudnya sebagian 
di antara mereka lebih parah dari yang lain. 
Yang paling tinggi tingkatannya adalah orang 
yang berupaya karena memicu teijadinya 
fimah, setelah itu orang yang melakukan 
sebab-sebabnya, inilah yang dimaksud orang 
yang beijalan. Berikumya orang yang terlibat 
langsung di dalam fitnah, dan inilah yang 
dimaksud orang yang berdiri. Berikumya 
orang yang ikut melihat namun tidak ikut 
berperang, inilah yang dimaksud orang duduk. 
Berikumya orang yang menjauhi fimah, tidak 
ikut terlibat dan tidak ikut melihat, inilah 
yang dimaksud orang tidur terlentang namun 
masih melek. Setelah im orang yang tidak 
terlibat dalam fimah namun meridai, inilah 
yang dimaksud orang tidur. Maksud lebih baik 
di sini adalah yang lebih ringan keburukannya 
jika dibandingkan dengan orang yang berada 
di atasnya sesuai rincian tersebut. 

$ ü/J : Berasal dari kata 
artinya mengawasi dan terlibat dalam sesuam. 
Pendapat lain mengartikan; hampir binasa, 
seperti kata Jl artinya orang sakit 
hampir mati 

ii jil ü : membalik dan membantingnya. Ada 
yang menyatakan, kata ini berasal dari kata 
ijii\ iJjixli artinya aku berada di atas sesuam. 
Maksudnya, siapa berdiri menghadang 


fimah, fimah berdiri menghadapinya atau 
membantingnya. 

UÜ jS-j : Siapa yang menemukan pelindung 
atau tempat bemaung dan mengucilkan diri 
disana. 

jt: Artinya sama seperti 

Üdi : Hendaklah ia mengucilkan diri di 
tempat im agar terhindar dari keburukan 
fimah. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits 
ini menjadi salah sam dalO bagi kalangan yang 
berpendapat tidak boleh berperang di tengah 
fimah secara mutlak. Apabila orang-orang 
masuk ke rumah seseorang dan mencari orang 
tersebut untuk mereka bunuh, ia tidak boleh 
membela diri, karena orang yang mencarinya 
menakwilkan. Ini pendapat Abu Bakrah m. 
dan lainnya. Ibnu Ümar, Umrah bin Hushain, 
dan lainnya berpendapat; tidak boleh ikut 
terlibat dalam fimah jika dimaksudkan untuk 
membela diri. Kedua pendapat ini sepakat 
tidak ikut terlibat dalam seluruh fimah di 
antara sesama kaum muslimin. Sebagian 
besar sahabat, tabi’in dan ulama Islam 
berpendapat, wajib membela yang benar 
dalam fimah dan ikut bersamanya memerangi 
para pembangkang, seperti disebutkan 
dalam firman Allah ess, “Dan kalau ada 
dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah komu damaikan antara 
keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah.” 
(Al-Hujurät: 9) Inilah pendapat yang benar. 
Untuk im, hadits ini berlaku bagi orang yang 
tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, 
atau berlaku untuk dua kelompok zalim yang 
keduanya tidak menakwilkan. Jika pendapat 
kalangan pertama benar, tentu kerusakan 
merajalela, dan tentu orang-orang laüm dan 
tidak benar berlaku semena-mena. 


1222 





HAD1TS KE-1834 


or* 3 ci cf- s j^ üj -' An 

', > Su *.'• ' i| > •'' -J.S ,i. 

tji-jll iJJb cxjbi :J\J uU£ <U)l (Jfj 

liijiSf :CÜ Zj $ : JÜŠ cSjÄrJ jJl 
ÄI Ji äi $ &>\ JB j©» 

jl^L***Jl lil tjjju jjL-j ^Jl& 

lii äi j^j U :cÜ 3 ^vUl 4 jjiiat$ jjiSM 
jp u^> 5 ? Aij: jis jjädi ju; ui jsuii 

j*\ ,j> i-Aj tf :üUj^II i_>bT f :,j ^jUül 

(u»y-> 


Abu Bakrah m meriwayatkan dari Al-Ahnaf 
bin Qais, ia berkata, "Ketika aku keluar untuk 
menolong orang itu (yakni Ali bin Abi Thalib), 
tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Bakrah. la 
laiu bertanya kepadaku, 'Kamu hendak ke 
mana?' Aku jawab, 'Menolong orang ini (Ali 
m).' 

Dia berkata, 'Kembalilah, karena aku pernah 
mendengar Rasulullah ^ bersabda, 'Dika dua 
orang muslim saling bertemu (untuk berkelahi) 
dengan menghunus pedang masing-masing 
maka yang terbunuh dan membunuh masuk 
neraka.' 

Aku pun bertanya, ‘Wahai Rasulullah, ini bagi 
yang membunuh, tapi bagaimana dengan 
yang terbunuh?* Beliau menjawab, 'Dia juga 
sebelumnya sangat ingin untuk membunuh 
temannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Iman i" (61), Bab: 
Kemaksiatan adalah bagian dari perkara 
jahiliyah (22)) 


gUiiiii Jlsit iS) : Apabila dua orang 
muslim berhadapan dengan membawa 
pedang, laiu keduanya saling menyerang. 

£ Jjüdlj jjlzte: Yang membunuh dan yang 
dibunuhmasukneraka,inidiartikanbagiorang 
yang tidak menakwilkan, dan peperangan 
yang mereka lakukan semata karena 
fanatisme dan lainnya. Keduanya masuk 
neraka karena memang patut untuk masuk 
neraka. Allah mungkin membalas seperti itu, 
dan mungkin juga memaafkannya. Demikian 
pendapat para pengikut kebenaran. Imam 
An-Nawawi menjelaskan, perlu diketahui, 
bentrok berdarah yang terjadi di antara para 
sahabat, tidak termasuk di dalam ancaman 
ini. mazhab ahlussunnah dan para pengikut 
kebenaran adalah berbaik sangka kepada 
mereka, menahan diri untuk membicarakan 
pertikaian di antara mereka, menakwilkan 
peperangan mereka, mereka berijtihad dan 
menakwilkan, bukan bermaksud untuk 
kemaksiatan ataupun karena dunia semata. 
Bahkan masing-masing kelompok yakin 
berada di pihak yang benar, yang menentang 
berarti melanggar, sehingga wajib diperangi 
agar kembali kepada perintah Allah. Sebagian 
di antara mereka benar dan sebagian lainnya 
keliru namun bisa diterima alasannya karena 
ia berijtihad. Ketika orang berijtihad keliru, 
ia tidak berdosa. Ali bin Abi Thalib m. benar 
dalam peperangan-peperangan tersebut. 
Inilah mazhab ahlussunnah. 

j-»-Ui Jil Jc Uigi *5) : Konteksnya, siapa 
yang bertekad melakukan kemaksiatan di 
hati, dan meneguhkan jiwa di atas tekad itu, 
ia berdosa dalam keyakinan dan tekadnya. 


HADITS KE-1835 


.Penjelasan.. 

JijJl : Maksudnya Ali bin Abi Thalib. 


^s. (iie- iül (s&j -1Aro 

IfrLfjl pjJb s Jvl fLj Z& äi *gi\ 


1223 






<&» Ji.fr Ä i£iU j\iij J^Laj J^> 

S^Uil^S 

j »jA\ ol*^c oL t« tc^lLLI vjbS” T\ 

(f^-V' 


J •' .. 1? |f. -f>5i, • • - . - t ■ f? .* 4 ? »s 

AJ '■£■ olfr tal Js*yl <-5yu U u3C«-*J J3 

A3yJ oIJä 

Ijji «dil uAj t jjjJt ok5" At :j (JjUyJI 

dijjj* 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sehingga ada dua kelompok yang saling 
berperang, yang keduanya mengaku satu 
agama (Islam)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

-Penjelasan- 

0l2i : Bentuk mutsanna dari kata hi artinya 
kelompok. 

;i >.|5 UiljcS : Karena masing-masing dari 
keduanya menyebut dirinya muslim atau 
mengaku sebagai pihak yang benar. Aü bin 
Abi Thalib adalah imam dan yang terbaik 
saat itu berdasarkan kesepakatan. Ahlul halli 
wal ‘aqdi membaiatnya setelah Utsman. 
Siapapun yang menentang All, dia keliru 
namun alasannya bisa diterima karena 
berijtihad. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
ini termasuk mukjizat Nabi $Sg, dan peristlwa 
ini terjadi pada masa pertama Islam. 


KHOTBAH NABI TENTANG APA YANG 
AKAN TERJADI HINGGA HARI KIAMAT 


Hudzaifah m berkata, "Nabi berkhotbah 
dan menerangkan semua yang akan terjadi 
hingga hari kiamat. Hai ini diketahui (diingat) 
oleh yang mengetahui dan tidak diketahui oleh 
yang bodoh. Sungguh adakalanya aku melihat 
sesuatu yang telah aku lupakan, kemudian 
setelah terjadi laiu aku ingat sebagaimana 
jika seseorang sudah kenal laiu lupa kemudian 
jika bertemu maka ingat kembali." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Qadai " (82), Bab: 
Ketetapan Allah telah ditetapkan (4)) 


• Penjelasan • 



4^131 iSji 5>: Perkiraannya; ia 


pemah melihat sesuatu yang ia lupa, dan jika 
ia melihat sesuatu itu, ia ingat. 


HyS iljS iie- 4>& l$i jijJl U: Perkiraannya; ia 
lupa sesuatu hingga lupa bentuknya, namun 
ketika ia melihat sesuatu itu, ia ingat. 


FITNAH ITU BERGELOMBANG 
SEPERTI GELOMBANG LAUT 

HAD1TS KE-1837 


HADITS KE-1836 

Jij :jvl AJfr Äi (sej ÜU& dJj^ -1AT1 

U fLj ÄI & gl\ 

& &Z «gfi % ifrUJI jj && £3 

s^Iii &£ b\ «ia* 


j*£- JlC- lIS :<J\j liu J> -lATV 

jjl fjJl : JÜl «Üi Äi 
UŠ* «Ül :C*Ü gyfLj *1* Äi Äi 
:cJj (£ 3 l£ jl) jllj :jV 5 illi 

l&ylžaJ j;l>j aJUJ aIä! J^)l 


1224 









lii :j\3 } jÄg UiJjlJ 

_^JI JjJl täaJI ^žsüj &j\ 

k &f £ vfc :JVl 

:JV5 ^ ffj^j: Jll IaLÜ CG Ifä GUG 
5\^f :GÜ \*4 JJ&S lil: j\3 jGiaJ 
&& ü)tä\ oiJI 6jS 5f UT j£ : jvl 6ül 
öjü jta ii i%i ^‘u j# dj# 
oUi: jiil ifci ai^ vlj^tS 

(•jLaS” i^Loll ijL t ri^Loll o»Slj^ ijbS" ^: j ^UJI 


Hudzaifah berkata, "Kami pemah bermajelis 
bersama Ümar, laiu ia berkata, 'Siapa 
di antara kalian yang masih ingat sabda 
Rasulullah tentang masalah fitnah?' Aku 
laiu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang 
beüau sabdakan.' Ümar bertanya, 'Kamu 
dengar dari beliau atau kamu mendengar 
perkataan itu dari orang lain?* Aku menjawab, 
'Yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak, dan tetangganya. Dan fitnah itu 
akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, 
sedekah, amar makruf, dan nahi munkar.' 

Ümar berkata, 'Bukan itu yang aku maksud, 
tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya 
air laut.' Hudzaifah berkata, 'Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan 
membahayakan engkau. Antara engkau 
dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup.' Ümar bertanya, 'Pintu yang rusak 
atau terbuka?' Hudzaifah menjawab, 'Rusak.' 
Ilmar pun berkata, 'Kalau begitu tidak akan 
bisa ditutup selamanya."' 

Kami (perawi) bertanya, "Apakah Ümar 
mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah 
menjawab, "Ya. Sebagaimana ia mengerti 
bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku 
telah menceritakan kepadanya suatu hadits 
yang tidak ada kerancuannya." Namun, kami 


takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, 
laiu aku minta Masruq untuk bertanya. la 
pun menanyakannya kepada Hudzaifah. 
Hudzaifah laiu menjawab, "Pintu itu adalah 
Ümar." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Waktu-Waktu Shalat' 
(9), Bab: Shalat adalah kafarat (4)) 

..Penjefasan.-. 

4&JI ii,: Malena asli fitnah adalah ujian. 

«Iie-: maksudnya terhadap Nabi 
j \: Terhadap kata-kata. 

»( ’sj- : Mengikuti pola kata fa% dari kata 
i\yi\ artinya berani. Ümar mengueapkan 
kata-kata ini dengan nada mengingkari, 
sementara keraguan yang ada dalam riwayat 
ini bersumber dari Hudzaifah, atau dari 
perawi lain. 

: Mengueapkan atau melakukan 
sesuatu yang tidak halal demi keluarga. 

JU3 : Misalkan mengambil harta dari selain 
jalur yang benar dan menggunakannya di 
luarjalumya. 

Jjj : Dengan mencintai anak seeara 
berlebihan, sibuk dengan anak hingga 
mengabaikan banyak sekali kebaikan, atau 
sibuk bekerja demi anak tanpa menghindari 
hal-hal yang diharamkan. 

: Dengan mengharapkan seperti kondisi 
tetangga jika tetangganya kaya, disertai 
keinginan agar kenikmatan tetangganya 
hilang. 

Memerintahkan kebaikan. 

: Melarang kemungkaran. 

\S : Bergerak-gerak laksana gerakan 
gelombang lautan. 

lllü i t&i ol: Maksudnya tidak muneul 

suatu fitnah pun di masa hidupmu. 

: Karena penutupan pintu semata 
dalam kebenaran, sementara pendobrakan 


1225 





pintu adalah pengrusakan yang tidak bisa 
dibenahi. Karenanya, pintu ini berlubang dan 
berbagai macam iitnah masuk disebabkan 
pembunuhan Utsman, dan pintu ini tidak 
bisa lagi ditutup hingga hari kiamat. 

iidli jiii õji : Maksudnya malam ini lebih 
dekat dari esok hari. Ada yang menyatakan, 
Ümar mengetahui hai itu, karena suatu ketika 
ia berada di atas gunung Hira bersama Nabi 
jg, Umran dan Utsman, laiu gunung Hira 
terguncang, Nabi jgkemudian mengucapkan, 
“Yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, 
orangyang jujur, dan dua syahid yang keliru." 

IJlcSt : Jamak pola kata afulah dari 
kata ghalath artinya keliru, sama seperti pola 
kata uhdutsah dan ujubah. 


HADITS KE-1838 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM API KELUAR DARI HijAZ 


HADITS KE-I839 

jl <AJAili ~^AYA 

is\h\ faä S :jvl fLj ä Äi äi 

jiiii j>j\ & ju J*- 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah 5 §§ bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan tiba hingga api keluar dari tanah Hijaz 
yang bisa menyinari tengkuk unta di Bushra." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah" (92), Bab: 
Keluamya api (24)) 


jll: «AJ4JÜl jj õJjJä £jjl vi-J-X»* -MTA 

jf Oj^il ebji :jdij ÄI ÄI JjJ-j 

-X>U «cJo ££ jif* 


s ' 


(jUt tl : CÄ«Jt : j (JljlAyJt ^>0 


..Penjelasan. 

j?’} & jt : Muncul dari bumi Hijaz. 

JllM l&s : Api ini membuat leher unta 
berkilau. 

iS^hi : Sebuah kota familiar di Syam, yaitu 
kota Hauran. Jarak antara kota ini dengan 
Damaskus sejauh tiga marhalah. 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jgj; 
bersabda, "Tidak lama lagi Eufrat tersingkap 
perbendaharaan-perbenda haraan emasnya. 
Maka barang siapa mendatanginya, jangan 
ia mengambilnya sedikit pun " 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Keluarnya api (24)) 

.-.--Penjelasan- 

1: Hampir. : tersingkap karena aimya 
hilang. 

&£ ii* j i-b SU iyS : Larangan mengambil 
simpanan emas ini hanya jika memicu fitnah 
dan peperangan. 


FITNAH ITU TERJADI DARI TIMUR 
TEMPAT NAIKNYA TANDUK SETAN 


HADITS KE-1840 

' i-f T*.l iTit -v 


Aj I (AJ £> Ajjl C$^_) £)}' — ^ Al* 

? t' * ' »T ^ , 5 „ i j, 

J.J & tM.J AaXC- Al)’ Ajil 

•j •. • c.'° .t, s. r |? *., i' ' 1 -1. 

«J**»- «U4A AJI 4 J 1 Jj 21 :Jjju ((j^JLJl 


1226 










-il (J-»® Jj* ^ ob5" y (jjljiJI ajj-^I) 

(l5y *^l l 4» m1 l |Jl^ < JlC- 

Ibnu Ümar ase meriwoyatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah bersabda sambil 
menghadap ke arah timur, "Ingatlah bahwa 
fitnah muncul di sini, (yaitu) di mana tempat 
tanduk setan muncul." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Fitnah" (92), Bab: Sabda 
Nabi jgg :"Fitnah muncul dari arah timur." (16)) 

..Penjelasan.. 

Nabi jg§ menunjuk ke timur karena orang- 
orang timur kala itu kafir, beliau mengabarkan 
bahwa fitnah berasal dari arah tersebut. 
Dan seperti itulah yang terjadi. Perang 
Jamal, perang Shiffin, disusul munculnya 
Khawarij di bumi Najd, Irak, dan di luar Irak 
di belahan timur. Ini semua disebabkan 
oleh pembunuhan Utsman bin Affan ase. Ini 
termasuk salah satu tanda nubuwah Nabi jgjjj 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM SUKU DAUS MENYEMBAH 
BERHALA DZUL KHALASHAH 


HADITS KE-1841 


< . < 

J 0 ' 4 JW Csfj •jij* 3 ' 

* 

jij Tc pLlS OÜl 

** v ** 

JjJusu IplS jjjl Ä^£>U? iuaijl-l 

lj-»-«i (J»- jfc«J tr ijllT ijTjliül 

(objSi 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa 
Rasulullah jgäj bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan tiba sehingga pantat-pantat wanita 
Daus menari menuju Dzul Khalashah. Dzul 


Khalashah ialah thaghut suku Daus yang 
mereka sembah di masa jahiliyah." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Berubahnya zaman hingga mereka 
menyembah berhala (23)) 

-Penjelasan- 

: Bergerak. 

oüi: Jamak idi artinya pantat. 

JjS : kabilah Abu Hurairah yang terkenal. 
Maksudnya, kiamat tidak terjadi hingga 
pantat para wanita Daus bergerak-gerak 
karena thawaf di sekitar Dzul Khulashah. 
Artinya, mereka kembali menyembah 
berhala-berhala. 

Ä^JŠ-I J> : Berhala kabilah Daus. Ibnu Batthal 
menjelaskan, hadits ini dan hadits-hadits 
serupa lainnya bukan bermaksud bahwa 
agama sudah terputus di seluruh bumi 
hingga tidak tersisa sedikit pun, karena Islam 
tetap ada hingga kiamat terjadi, hanya saja 
melemah dan kembali terasing seperti saat 
bermula. 


TIDAK AKAN TERJADI HARI KIAMAT 
SEBELUM SESEORANG INGIN 
MENGGANTI KUBUR ORANG YANG 
TELAH MATI 


HADITS K.E-1842 

>•-* jA. 


(cph AJLft 4Ul õ-\Al? 

Ä&LmJI Sl :<J\S aJL& 4Ul 

Jj&l Lju 


1227 









Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum seseorang berjalan melalui kubur, 
maka ia berkata, 'Aduhai, sekiranya akulah 
yang di dalam kubur ini.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: ‘'Fitnah" (92), Bab: 
Kiamat tidak terjadi hingga penghuni kubur 
dicemburui (22)) 


.Penjelasan.. 

U : Andai saja aku sudah mati. Ini 
terjadi ketika berbagai fitnah muncul dan 
dikhawatirkan agama lenyap karena dominasi 
kebatilan dan para pengikutnya, juga karena 
munculnya berbagai kemaksiatan. Atau 
ketika sebagian di antara mereka tertimpa 
musibah pada diri, keluarga, atau dunia meski 
tidak ada sangkut pautnya dengan agama. 


HADITS KE-1843 


<4JLC> 4JÜl —NÄIT 

ji 4JJl 

(J*».) (Jl<ü 4&i\ Jji tV i_j tS” r* 


• J f > I 


Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi £§ 
bersabda, "Kaum yang akan menghancurkan 
Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya 
kecil berasal dari negeri Habasyah 
(Ethiophia)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Ha/7" (25), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Aitäh telah menjadikan Ka'bah 
rumah suci" (47)) 


...Penjelasan- 

: Bentuk mutsanna dari kata 
suwaiqah, bentuk tasghirdaii kata saq (betis), 


diberi ta' pada bentuk tashghir-nya karena 
saq adalah mu'annats, dan bentuk tashghir 
ini untuk menyepelekan. Betis orang-orang 
Habasyah umumnya kecil. 

t ^ : y untuk makna sebagian, 
maksudnya Ka'bah diruntuhkan orang lemah 
dari kelompok ini. Habasyah adalah salah 
satu ras Sudan. 


HADITS KE-1844 
JL& Äjjl (cgj õJjJjb -Mil 

Sl :Jli 4 |Jl1j aILp 4Jk}\ 

fe 


Abu Hurairah ass meriwayatkan, Nabi jg 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum seseorang keluar dari Qahthan 
yang menggiring (menghalau) orang-orang 
dengan tongkatnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tentang paceklik (7)) 

..Penjelasan.. 

JL&I : Kiasan untuk kerajaan. Nabi jgš 
menyamakan orang dari Qahthan ini seperti 
pengembala sementara orang-orang beliau 
samakan seperti kambing. Titik kesamaannya 
adalah kuasa yang dimiliki si pengembala 
terhadap kambing-kambing gembala. 


HADITS KE-1845 




■'eiJl AP «iü- 4JJI jjfj šJjJa -Mlo 

ic-Ulll j»jlj Sl :JÜ cjjuäj iül 


1228 












A fri i J I py>3 'Jj t jt mi l 

Sjfiiii S>**3i fjijij S& Uj» fiijüS 

|ji jll Jbi i —>\j M raigi-1 i_>US" #T : j (jjjl^JI 


•'ii'* i*"*: i t-i -• 


Abu Hurairah s® meriwayatkan, Rasulullah 
M bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sebelum kalian memerangi kaum yang 
sandalnya terbuat dari bulu. Dan tidak akan 
terjadi hari kiamat sebelum kalian memerangi 
kaum yang wajah mereka bagaikan perisai 
yang telah diratakan 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihad" (56), Bab: 
Memerangi orang-orang yang mengenakan 
sandal dari bulu (96)) 


..- - Penjelasan... 

yli\ (Lgta: Alas käki mereka terbuat dari bulu. 
0^1: Perisai. 

: Yang ditambal satu sama lain seperti 
sandal yang ditambal ketika ditumpuk satu 
sama lain. 


HADITS KE-1846 


jvl: jvl eile iili q&j SJj^a &\ 
t Ii :j&5 a 5E iili aill 

^ õl j : jtf Cife Ui ^ §Ü 1 

j JjjJI (_j\j r® ru-iUil 

(f^-V 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah 
bersabda, "Akan ada sekelompok orang 
Quraisy yang membinasakan umat ini." 
Mereka bertanya, "Apa yang baginda 
perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, 


"Sebaiknya orang-orang meninggalkan 
mereka (mengisolasi mereka)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

.Penjelasan-- 

JŽ& c/i : Mereka adalah kaum muda, 
tidak semua kaum Quraisy, karena mereka 
semua mengincar kekuasaan dan berperang 
untuk tujuan itu. 

J~\1S\ oi j): Dengan tidak bergaul dengan 
mereka, tidak berperang bersama mereka, 
dan lari menyelamatkan agama dari berbagai 
fitnah, tentu lebih baik bagi mereka. An- 
Nawawi menjelaskan, hadits ini termasuk 
salah satu mukjizat Nabi 


HADITS K.E-1847 


JC- i<ue 4Jdl tjSp yl t-WIV 

* ** p < 

p : j\l ijdij ^ iiii 54n 


'II £ ^ 3jž=4 S 

* 

(<frAi- <—>L \®Y OT ; j 


Abu Hurairah ss meriwayatkan, Nabi ^ 
bersabda, "Kisra (Raja Persia) akan haneur 
dan tidak akan ada lagi Kisra setelah itu. 
Sedangkan Kaisar (Raja Romawi) pasti akan 
haneur dan tidak ada lagi Kaisar setelah itu. 
Dan sungguh kalian akan membagi-bagikan 
perbendaharaan kekayaan mereka di jalan 
Allah." 2 


2 Kaisar ialah penguasa yang luas kekuasaannya, yaitu 
julukan raja Persia. Makna hadits ini, jika kaisar mati 
maka tidak ada lagi kaisar di Irak, kemudian tidak ada lagi 
kaisar di Syam. 


1229 









(HR. Bukhari, Kitab: "lihad' (56), Bab: Perang 
adalah tipu daya (157)) 

—.-.Penjelasan..- 

uil*: Mati. 

: Bahasa Arab untuk kata Husrau, artinya 
yang luas kerajaannya. Ini adalah nama sedap 
raja Persia. 

<j^S S p : Setelah itu tidak ada Kisra 
di Irak. 

ijJu JXi S p : Setelah itu tidak ada lagi 
Kaisar di Syam. 

MZ&Š : Harta simpanan Kisra dan Kaisar, dan 
apapun yang dikumpulkan dan disimpan. 
Imam An-Nawawi menjelaskan, Asy-Syafi'i 
dan semua ulama menyatakan, maknanya; 
tidak ada Kisra di Irak dan tidak ada Kaisar 
di Syam seperü di masa Nabi Žg Beliau 
memberitahukan kepada kita, kerajaan Kisra 
dan Kaisar akan berakhir di kedua wilayah 
tersebut. Apa yang Nabi katakan ini 
benar terjadi. Kekuasaan Kisra terhenti dan 
lenyap secara total di seluruh belahan bumi. 
Kerajaannya terkoyak häbis dan lenyap berkat 
doa Nabi Sementara Kaisar mengalami 
kekalahan di Syam, ia melarikan diri ke ujung 
negerinya, hingga kaum muslim in menaklukan 
negeri Kisra dan Kaisar, dan menjadi 
kekuasaan kaum muslimin. Alhamdulilläh. 
Kaum muslimin menginfakkan harta-harta 
simpanan Kisra dan Kaisar di jalan Allah, tepat 
seperti yang diberitakan Nabi Ini mukjizat 
nyata Nabi 


HADITS KE-1848 


tAji j&\ (tfej jj -NAIA 

(iUi \l\ Ale &\ & Äi\ jll :JV3 

Sil eili 1 S 15 žjJu Su 


- 


" • .Tl». >' “' , * *- 

I $?*> 

^ St** Ü, 

JjS K tjPj* i—°Y 4»-p-i) 

(pjUjJ) |Jl^ ic- <(ljl 



Abu Hurairah m berkata. Nabi bersabda, 
"Pika Kisra (raja Persia) binasa maka tidak 
akan ada lagi Kisra lain sesudahnya. Dan jika 
Kiasar (raja Romawi) binasa maka tidak akan 
ada lagi Kaisar lain sesudahnya. Demi Zat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
kalian akan mengambil perbendaharaan 
kekayaan keduanya (sebagai ghanimah) di 
jalan Allah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Bagian Seperlima" (57), 
Bab: Sabda Nabi 5 ^ 5 : ""Telah dihalalkan 
ghanimah bagi kalian (8)) 


HADITS KE-1849 


» • •i.C > * i , • - > • , 

:J\i ja£- jj 4JJ1 X£. doJj*- ->AiA 


Pyi >pp} *3» S»ti Ji jii jjlj 


c :jrX\ jp; p fgž 5jüuj» ijfcji 

^ I ^«4 * ^ !«■» ,*> 1 ? • ^ * | *• ^ J I *9 

AMw 

j «jt, fo "U 4»-p.t) 

(f^ 


Abdullah bin Ümar berkata, "Aku mendengar 
Rasuiullah sg bersabda, 'Kalian akan 
memerangi kaum Yahudi dan dimenangkan 
terhadap mereka. Sehingga, jika ada orang 
Yahudi bersembunyi di belakang batu maka 
batu itu berkata, 'Hai orang Muslim, ini di 
belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah 
dia."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 






■ Penjelasan • 


i&jl ,Üaljll3 : Khitab ini untuk orang-orang 
yang hadir kala itu, dan yang dimaksud 
adalah generasi jauh setelah mereka. 


li* (4-^* 'i : Ini menunjukkan 


munculnya tanda-tanda menjelang kiamat 
berupa benda-benda mati bisa berbicara. 
Kemungkinan kata-kata ini majaz, 
maksudnya mereka tidak bisa bersembunyi. 
Pendapat pertama iebih utama. 


HADITS KE-1850 


JC- «AÜ 4JJI SjjjA 31 -\A 0 - 

5 - l*,*u J »£cZl Ä'* *T" A, ?- 
A£.UJ| ^AJ j :J\5 jöÜjj AmJlC. 4JJl (J*tf 

Äi J^jAiff^ 

oU^C- <_. A> T# t\ : j A^i-I) 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi ig 
bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat 
sehingga bangkit para Dajjal pendusta yang 
jumlahnya kira-kira 30 orang. Semuanya 
mengaku sebagai Rasulullah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 


-Penjelasan. 

: Muncul dan nampak. 

byf-š õjfcjõ: aIU* jil JiS (si fulan menutup 
kebenaran dengan kebatiiannya). Dajjal juga 
disebut untuk dusta, berarti kata-kata (c&iji") 
sebagai penegas. Orang-orang seperti ini 
banyak bermunculan di berbagai masa, dan 
Allah membinasakan mereka, mencabut jejak- 
jejak mereka, dan seperti itu pula yang Allah 
lakukan terhadap yang tersisa di antara mereka. 


HADITS KE-1851 

C. jl :J\i j+£. JJ AJJI XS. -\l©\ 

aJl £> 4Jdl j a JxfcJ ^ jllajl 

jj! jli «jJuuj aJlc. AJJI ^0 ^£)l «jjuij 

JU£> «jUjJl ^9 JJÜj (Jj» olLj) 

s& ^Lj äi 5^1 


ifioi :jduj A& äi J* Jäi jv* ojL 
*£\ J&I jfcj ÄI Äi ijLj jl 
jül õgft j^j Oi!? 4i.l: jÜl $\ 

»A j h 11 *1 1 AaAX. 4JJl (J^ j L. . 2 > jjl 

:j&-j ^ ÄI J* JJ jvl Äi jjlj jf 
:fLj aIä. äi ^Jl jll Alijj ÄU cJjT 
jli j*'?) jj! jvl liü 

<*& JSit :fLj ÄI & ^31 

*2U OÜ- Jl ji jvl 

ÄI fjp\ jvl ^dll Ja jjl jvl lÄÜ. 

U jvl iij jj j Joü jld Lu >-1 

j ön ti- ■*«■»■» • •? • • ,*•;?. i. 

^i)l J15 &J Ll £r £+3 J 0*^1 

Of-’ \"*\ •'i* * # i ^ ^ ^ •*! ^ 5 

tA *rs>) a Jx> 4jJl 

ül 400 jy. 5ti «aü=J fJ õis 

iwijS” i-j\j \VA i_jbS" oT :j ^>^»-i) 


Abdultah bin Ümar berkata bahwa Ümar 
berangkat bersama rombongan shahabat 
beserta Nabi ^ untuk mendatangi Ibnu 
Shayyad. Mereka mendapati ternyata Ibnu 
Shayyad sedang bermain bersama dua anak 


1231 









kedl di dekat benteng Bani Maghalah. Ibnu 
Shayyad saat itu sudah hampir balig dan ia 
tidak menyadari sesuatu pun sehingga Nabi 
memukul punggungnya dengan tangan 
beliau. Nabi kemudian bertanya, "Apakah 
kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" 
Maka Ibnu Shayyad memandang beliau dan 
berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau utusan 
bagi umat yang ummi (buta huruf, tidak bisa 
baca tülis)." 

Kemudian Ibnu Shayyad balik bertanya 
kepada Nabi, "Apakah kamu bersaksi bahwa 
aku ini utusan Allah?" Nabi jg pun bersabda 
kepadanya, "Aku beriman kepada Allah 
dan para rasul-Nya." Beliau melanjutkan, 
"Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Shayyad 
berkata, "Telah datang kepadaku orang 
yang jujur dan pendusta." Nabi bersabda, 
"Urusanmu kacau balau." Nabi bersabda, 
"Aku meminta kepadamu agar menebak (apa 
yang aku sembunyikan dalam hatiku)" Ibnu 
Shayyad berkata, "Aku tebak itu asap." Nabi 
bersabda, "Hinalah engkau. Kamu tidak bakai 
melampaui batas kemampuanmu selaku 
dukun." Ümar berkata, "Wahai Rasulullah, 
biarkanlah aku memenggal lehernya." Nabi 
berkata, "Jika dia benar, kamu tidak akan 
dapat menguasainya dan jika ia salah, tidak 
ada kebaikan untuk membunuhnya." 5 

(HRi Bukhari, Kitab: "Jihacf' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (178)) 

-Penjelasan- 

jtli gll Jj : Yaitu dari arah Ibnu Shayyad. 
Ia adalah seorang anak Yahudi. Ia sesekali 
melakukan praktek perdukunan, kadang 
ramalannya benar dan kadang meleset, 
hingga kisahnya menyebar. Konon, ia 

3 Nabi jgg tidak mengizinkan Ilmar membunuh Ibnu 
Shayyad yang mengaku sebagai nabi di hadapan beliau 
karena Ibnu Shayyad saat itu belum balig. Di samping 
ia juga termasuk orang yang menutup-nutupi dan tidak 
secara terang-terangan mengaku sebagai nabi. la hanya 
mengangankan menjadi nabi. 


disebut-sebut sebagai Dajjal dan urusannya 
rumit untuk diketahui. Nabi ig bermaksud 
menguji kondisinya karena tidak ada wahyu 
terkait Ibnu Shayyad. 

^ püi : adalah benteng, jamaknya 

(IfcT. Bani Maghalah adalah semua yang ada di 
sisi kanan Anda ketika Anda berdiri di ujung 
lantai menghadap masjid Rasulullah |g. 

: Rasul Arab. 

*1^3 oÜl: Al-Karmani menjelaskan, jika 
Anda mengatakan; bagaimana kata-kata 
beliau, “Aku beriman kepada Allah dan 
para rasul-Nya,” selaras dengan jawaban 
pertanyaan? Jawab; kala Nabi bermaksud 
menjelaskan kondisi Ibnu Shayyad kepada 
orang-orang, beliau membiarkannya hingga 
kondisinya terlihat jelas bagi siapa pun yang 
terkecoh.Untukitu, Nabi jSgjmengatakan pada 
akhimya, “Diamlah kamu!" Kemungkinan 
Nabi % meminta Ibnu Shayyad berbicara 
dengan maksud untuk menampakkan 
kebohongannya yang menafikan pengakuan 
sebagai seorang nabi. Karena inilah yang 
dimaksudkan, beliau memberikan jawaban 
adil, beliau mengucapkan, "Aku beriman 
kepada Allah dan para rasul-Nya.” 

: Maksudnya kebenaran dan 
kebatilan bercampur tidak jelas pada dirimu, 

sama seperti kebiasaan para dukun. 

• - 

\LS etf oti ji yj : aku menyembunyikan 

sesuatu dalam diriku untukmu. Ibnu 

Shayyad mengatakan, "Itu adalah kabut.” 

Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi 

jg menyembunyikan untuknya ayat; " Hari 

ketika langit membawa kabut yang nyata" 

(Ad-Dukhän: 10) Ibnu Shayyad sedikit 

mengetahui seperti kebiasaan para dukun 

yang mencuri sebagian hai dari setan tanpa 

mengetahui penjelasan secara penuh. 

• 

Lil: Kata larangan dan penghinaan, artinya 
diamlah kamu dengan hina. 


1232 





ji jjJü jJi: Yaitu kau tidak akan melampaui 
kemampuan yang dikuasai para dukun 
dalam mengetahui sebagian hai, dan tidak 
melampaui hingga batasan nubuwah. 

kLc il: Yaitu jika Ibnu Shayyad Dajjal. 

<AZ. jsU jii : Kau tidak akan mampu 
menguasainya, karena yang membunuh 
Dajjal adalah Isa. 

gi Ü Stf < 4^5 p ÕJ 5 : Al-Khatthabi 
menjelaskan, Nabi sSg tidak mengizinkan 
Ümar membunuh Ibnu Shayad padahal ia 
mengaku nabi di hadapan beliau, karena 
ia belum baligh, atau karena ia termasuk 
golongan orang-orang yang mengadakan 
perjanjian dengan Nabi jgjj, dan Ibnu Shayyad 
tidak secara tegas mengaku sebagai nabi. Ia 
hanya mengaku memiliki risalah. Pengakuan 
memiliki risalah bukan berarti mengaku nabi. 
Allah es berfirman, "Tidakkah kamu lihat, 
bahwasanya Kami mengirim setan-setan itu 
kepada orang-orang kafir untuk menghasung 
mereka berbuat maksiat dengan sungguh- 
sunggu/i?" (Maryam: 83). 


HADITS KJE-1852 

:jlS ÄI &j -)Ao< 

dj .jLj *3* i»ll /Li äjSl jlfiil 

0 "* ' «ii # 

lil illi 551 £* JäSII 
aIIc- iül ^iJl Jii «jÄiJl 
^ £3 •)! o&> 5J1 jag jij «J^Jl 
illi oä if j3 illi 

illi j»l Õlji Sjij l^i «M AaJaä 3, *AÄlj| Jp 

(il^l J*j) vili :illi cjüi JÄ2J1 


:fLj ÄI Ji ^31 JÜ3 illi &» jtS 

--- aT 

ljöyu l_i.iT WA 


Abdullah bin Ümar ses berkata, "Rasulullah 
jg dan Ubay bin Ka'ab datang menuju 
pepohonan kurma yang di sana ada ibnu 
Shayyad. Kemudian ketika Rasulullah 
masuk, beliau berusaha bersembunyi di 
antara pohon-pohon kurma untuk mendengar 
apa yang dikatakan Ibnu Shayyad sebelum 
ia melihat beliau. Ketika itu Ibnu Shayyad 
berbaring di atas tempat tidurnya sambil 
mengeluarkan suara samar-samaryang tidak 
bisa dipahami. 

Tiba-tiba ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi ^ 
sedang bersembunyi di sela-sela pohon, 
maka ia segera memberitahu Ibnu Shayyad, 
"Wahai Shaaf." Maka bangunlah Ibnu 
Shayyad. Rasulullah bersabda, "Andaikan 
ibunya membiarkannya tentu akan jelas (Ibnu 
Shayyad adalah Dajjal atau bukan)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jihacr' (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kee//(178)) 


.-Penjelasan. 

: Lantas. 

JL \: Bersembunyi. 
jidJl : Pangkal kurma. 

: Mendengar secara rahasia, maksudnya 
menipu Ibnu Shayyad dan mengalihkan 
perhatiannya untuk mendengar sebagian 
dari kata-katanya, sehingga beliau dan para 
sahabat mengetahui kondisinya bahwa ia 
adalah dukun, penyihir, atau semacamnya. 

: Pakaian yang ada beludrunya. 

\y?j : Suara lirih yang hampir tidak difahami 
atau tidak difahami sama sekali. 


1233 






0 *' : Ibnu Shayyad langsung bangun 

tidur. 

oh i=5^: Andai ibunya membiarkannya dan 
tidak memberitahukan kedatangan kita, ia 
akan memperlihatkan kepada kita seperti apa 
kondisinya yang sebenamya. 


• Penjetasan • 


ijül ÜJ: Peringatan ini karena besamya 


fitnah dan beratnya urusan Dajjal. Nuh 
secara khusus disebut karena ia adalah ayah 
manusia kedua, atau ia adalah rasul pertama. 


HAD1TS KE-1853 


f\S p : j\3 ilft äi #1 ->ao r 

äi jp jiü «^i3i 

rjj OjJul JÜU 4^9 j3 #jJjI Jl 9 jl Uj 

«jij ^ p' '•# ftä jpb iä=jj 

jjii 5j&S 

(—Aj WA v-Asff : j (_SjlšxJI 


Ibnu Ümar agu berkata, "Nabi jg| berdiri 
di hadapan manusia, laiu memuji Allah 
sebagaimana lazimnya, kemudian beiiau 
menyebut masalah Ad-Dajjal dan bersabda, 
'Sungguh aku mengingatkan kalian 
tentangnya dan tidak ada seorang Nabi 
pun kecuali telah mengingatkan kaumnya 
tentang Dajjal itu. Sungguh Nabi Nuh as 
telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi, 
aku katakan kepada kalian tentangnya 
yang para Nabi (sebelumku) belum pernah 
mengatakannya, yaitu bahwa Ad-Dajjal itu 
buta sebelah matanya dan sesungguhnya 
Allah tidaklah buta sebelah.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Jihacf (56), Bab: 
Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak 
kecil (178)) 


CIRI-CIRI DAJJAL 

HADITS KE-1854 


: Jll ^ 4AJ| x > s - -'lAol 

«j^liJl aIJLp 4Jül 

H\ ijjk l JZ ,J äi Sj jlf 5ll 

££ « j^ji oUii j>i jiiSJi £^Ji Jj 

(pir* 


Abdullah bin Ümar berkata, "Suatu hari 
Nabi j§ bercerita di hadapan orang banyak 
tentang Al-Masih Ad-Dajjal 4 , laiu beiiau 
bersabda, 'Allah tidak buta sebelah. Ingatlah 
bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah 
kanan, seakan-akan matanya seperti buah 
angguryang menjorok.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabi’ (60), Bab: 
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam 
Al-Qur’an (48)) 


.Penjelasan. 

^-VUt õw ‘ Duduk di tengah-tengah 
banyak orang, kadang muncul dan kadang 
bersembunyi. 

jU-3t : pola kata JUl termasuk salah 
satu pola kata yang dilebih-lebihkan. Makna 


4 Orang yang muncul di akhir zaman dan mengaku sebagai 
(uhan. 


1234 









asli J4-5H adalah bercampur. artinya 
mencampur dan mengaburkan sesuatu. Jlt 51! 
adalah sosok yang muncul di akhir zaman 
dan mengaku tuhan. 

■ menonjol, makna aslinya adalah buah 
anggur yang paling menonjol di antara yang 
lain dalam satu tandan. 


HADITS KE-1855 

Jb :Jb tAJJt 4JJ\ (gj ^1 CoJjj- -NA00 
^ U :jJuj &\ & 

$9 ä[ ST 6uJ3i jjÄ’i 

“r 0 - ? i- f 

jõ Op i 

(JUjJ! <_»L ts i_>bS* ST : j 


Anas ass mengatakan, Nabi bersabda, 
"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus 
selain telah memperingatkan kaumnya 
terhadap yang buta sebelah dan pendusta. 
Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, 
sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. 
Tertulis di antara kedua matanya: kafir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Tentang Dajjal (26)) 


..Penjelasan. 

55) : Nabi jgjj hanya menyebut satu ciri 
Dajjal saja yaitu buta sebelah mata, padahal 
bukti-bukti kejadian banyak sekali, karena 
buta sebelah mata adalah jejak nyata yang 
diketahui siapapun. Mengaku tuhan padahal 
memiliki cacat fisik, merupakan salah satu 
pertanda kebohongan Dajjal, karena Tuhan 
Maha Tinggi dari kekurangan. 


jjS itfŠS <Xp oj5: Rangkaian kata & 
adalah khabar, 'JŠ adalah khabar 


untuk mubtada' yang dibuang, maksudnya 
demikian; lyŠS üw (di antara 


keduanya matanya ada suatu tulisan), dan 
tulisan tersebut adalah kata “kafir.” 


HADITS KE-1856 


• - *• l'i> t.s * • - _ 

yi <Ua£- Jb -NAo^ 

4JJl y» »Sj uni \j> S/l :ÄjL>Jci- 

1 • d- *** » ?, -t.c ^ 

0» :jb jJl-j aJLp 4jjl 

Jollil \j& gUj JU iSl «gif 5li 

AÜ iif Jtöl ^ ^jJl ÜVj SjG *UJ *jläl 

ajsf £3 jul oju; 

a » a • » ,S ' a " ,i» „ 

jjU ljjlc- <ö la tjU I 4 Ä! ^Jj 


Hudzaifah berkata, "Uqbah bin Amru berkata 
kepada Hudzaifah, Tidakkah kamu bersedia 
untuk menceritakan apa yang pernah 
kamu dengar dari Rasulullah $£?' Hudzaifah 
menjawab, 'Sungguh aku pernah mendengar 
beliau besabda, 'Dajjal keluar dengan 
membawa air dan api. Adapun apa yang 
dilihat manusia sebagai api sebenarnya 
adalah air yang dingin, dan yang dilihat 
manusia sebagai air sesungguhnya itu adalah 
api yang membakar. Maka siapa di antara 
kalian yang berjumpa dengannya hendaklah 
mengambil yang di tangannya yang tampak 
seperti api, karena itu adalah air yang segar 
dan dingin.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Para Nabi' (60), Bab: 
Tentang Bani Israil (50)) 


.Penjelasan.-. 

Penjelasan hadits ke-1856 s/d 1857. 

Imam An-Nawawi menuturkan, Al-Qadhi 
menjelaskan, hadits-hadits tentang kisah 
Dajjal ini merupakan dalii bagi pendapat 


1235 









para pengikut kebenaran bahwa Dajjal 
benar adanya. Ia adalah sosok manusia yang 
dengannya Allah menguji hamba-hamba-Nya, 
Allah memberinya kuasa terhadap sejumlah 
hai yang merupakan kuasa Allah, seperti 
menghidupkan orang mati yang ia bunuh, 
memunculkan bunga dunia, kesuburan tanah, 
surga dan nerakanya, harta-harta simpanan 
bumi mengikutinya, ia memerintahkan 
langit menurunkan hujan, hujan pun turun, 
ia memerintahkan bumi menumbuhkan 
tanaman, tanaman pun tumbuh. Ini semua 
terjadi dengan kuasa dan kehendak Allah. 
Setelah itu, Allah membuatnya tidak berdaya, 
sehingga ia tidak mampu membunuh seorang 
lelaki tersebut ataupun yang lain, urusannya 
gugur, kemudian dibunuh Isa “Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 
berimandengan ucapanyangteguh.” (Ibrähim: 
27). Ini mazhab ahlussunnah, seluruh ahli 
hadits, fuqaha, dan ahli ilmu kalam. 


HADITS KE-1857 

»•^ ji 


Jb : Jb tAjjl 5^1 CoO*. -\A0V 

Sl :fLj Ä ÄI j* a&I JJJoJ 


Ajl Aj*jä £gJ Aj Ui> U «Jli-jJI 

j&lj äI^-I JlLj Aä« iAjlj 

y aj jäi u? jLlsjii ji} j&i # 

i#j5 

■J>j jt Aili Jji yt t ybS* V 4>^>l) 

(ojj J) jJJj 


ia datang dengan perumpamaan surga dan 
neraka. Maka yang dikatakanya sebagai 
surga sesungguhnya adalah nereka. Dan aku 
peringatkan kepada kalian sebagaimana 
Nabi Nuh as memperingatkan kepada 
kaumnya." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Para Nabi' (60), Bab: 
Firman Allah Ta'a!a: "Dan sungguh Kami telah 
mengutus Nuh kepada kaumnya" (3)) 


DAJJAL HARAM MASUK MADINAH 


HADITS KE-T858 

l 0 J 

«Üfc 4JJI (sfej ijäül Jux*» 3 I dJji- -)A 0 A 

tfLj &\ 4)1 jjlj :JV5 

61 aj £1^ lllš Jlf 0)1 ^ 

OÜL; 5 ! aI1c> < j£5)i jl;: JIS 

Jp- j* j' ‘u?^ 1 j* J4-j 

ali iil jifali ei? j£i? 

Jjjui «aoa>- joJ-kjj aJlC. 4JJI AJjl 

ji <«£-? p & clsš jl cijl :j£5)l 
a^&&S /ii 4 äj£iš 

üjosu Jji/i JsJ cuS* U 4&\j :A^Jsi jo. «Jjilj 

jd^i Sü «üsif :j\i- 2 Ji jjJLI pii j* 

J»-Jj 'J <-jU A JjUai t_jtS” :j <y-^>-5) 

(õjil JU.-dl 


Abu Hurairah as berkata, Rasulullah 
bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan 
tentang Ad-Dajjal yang belum pernah 
diceritakan oleh seorang Nabi pun kepada 
kaumnya. la itu buta sebelah matanya dan 


Abu Sa'id Al-Khudri ass berkata, " Rasulullah 
^5 telah bercerita dengan riwayat yang 
panjang tentang Dajjal. Di antara yang 
beliau ceritakan tentangnya adalah, "Dajjal 


1236 




akan datang dan haram baginya untuk 
masuk Madinah, sehingga ia berada di luar 
kota dataran luas. Laiu ada seorang läki¬ 
läki yang merupakan manusia terbaik atau 
salah seorang dari manusia terbaik. Laiu ia 
berkata, 'Aku bersaksi bahwa kamu adalah 
Dajjal yang pernah diceritakan Rasuluilah 
Dajjal berkata, 'Bagaimana sikap 
kalian jika aku membunuh orang ini laiu aku 
menghidupkannya kembali, apakah kalian 
masih meragukan kemampuanku?' Mereka 
menjawab, 'Tidak.' 


ÕJ& JSki iiüt : Yaitu tidak mampu 
membunuhnya, karena setelah itu Allah 
membuat Dajjal tidak berdaya, sehingga 
tidak mampu membunuh orang tersebut, 
juga yang lain. Saat itu, urusannya gugur. 


DAJJAL SANGAT HINA Dl SISI ALLAH 

HADITS KE-1859 


Kemudian Dajjal membunuh laki-laki terbaik 
itu laiu menghidupkannya kembali. Ketika 
Dajjal menghidupkannya kembali, laki-laki itu 
berkata, 'Demi Allah, hari aku tidak akan lebih 
waspada kecuali terhadap diriku sendiri.' 
Laiu Dajjal berkata, 'Aku akan membunuhnya 
lagi.' Namun, Dajjal tidak sanggup untuk 
membunuhnya lagi." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Madinah i" 
(29), Bab: Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah 
(9)) 


..- - ■ Penjelasan. 

Clõil ÕUL : Jalan-jalan Madinah, jamak ÕJu 
yaitu jalan di antara dua gunung. 

: Jamak yaitu tanah yang rasanya 
asin. Maknanya; Dajjal singgah di luar 
Madinah, di salah satu tanah asin. 

õlfjf: Katakan kepadaku. 

: Maksudnya orang-orang Yahudi dan 
siapapun di antara orang-orang celaka yang 
mempercayai Dajjal, atau siapapun secara 
umum. Mereka mengatakan hai itu karena 
takut pada Dajjal, bukan karena percaya 
kepadanya. 

(U-il J* ii»: Karena Nabi šg mengabarkan 
bahwa di antara pertanda Dajjal adalah 
menghidupkan orang yang terbunuh, 
sehingga si mukmin ini semakin mengetahui 
tanda tersebut dengan jelas. 


9 * f " 
Jo- 


A # * • 

I JU*» \j> :Jll X*Xm» Sj>LxJl Õojõ- 


*ŠL u <j£žji ^ Äi & 
ö\ i f&t ilf 2% U :J jvl 
Jp OjÄl y> :Jb gU jo- J^- 4** 

# ÖS 

(JW-Jl (jU n :jLill 


Mughirah bin Syu'bah berkata, "Tak seorang 
pun bertanya tentang Dajjal kepada Nabi ^ 
selain aku. Sesungguhnya beliau bersabda 
kepadaku, "Dia tidak membahayakanmu." 
Aku berkata, "Yang demikian karena orang- 
orang berkata bahwa Dajjal mempunyai 
gunung roti dan sungai air." Nabi bersabda, 
"Dia lebih hina di sisi Allah dari semua itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Fitnah " (92), Bab: 
Tentang Dajjal (26)) 

--Penjelasan.. 

ji. : Ia memiliki roti sebesar gunung. 

iüS J)» J& ojil : Dajjal terlalu hina bagi 
Allah untuk menjadikan sesuatu sebagai 
tanda kebenarannya, terlebih Allah 
menjadikan suatu pertanda nyata dan 
jelas atas kebohongan dan kekafiran Dajjal 
dalam dirinya, yang bisa dibaca orang yang 
bisa membaca ataupun tidak, juga cacat 


1237 








buta sebelah mata yang menjadi sebagai 
bukti tambahan atas kebohongannya. Yang 
dimaksud bukan sisi lahimya, juga bukan 
berarti bahwa Allah tidak memberikan suatu 
pertanda pun di antara hal-hal tersebut 
pada Dajjal. Tapi kekuasaan tersebut 
sesuai penakwilan yang sudah disinggung 
sebelumnya. Imam An-Nawawi menuturkan, 
Qadhi menjelaskan, maknanya; Dajjal terlalu 
hina bagi Allah untuk menjadikan sesuatu 
di tangan Dajjal untuk menyesatkan orang- 
orang mukmin dan membuat hati mereka 
rägu. Tanda-tanda yang Allah berikan untuk 
Dajjal justru semakin meningkatkan iman 
orang-orang beriman, dan mempertegas 
hujah terhadap orang-orang kafir, munafik, 
dan semacamnya. Bukannya berarti bahwa 
Dajjal tidak memiliki sedikit pun di antara 
tanda-tanda tersebut. 


HADITS KE-1860 

<UJl (sfej Oi “MV 

^ 02 : ^ Z$r^ 

i jIjJ äŠj» Sl - 

i vy*jk & iu. k^Suii 

> i * j I,-u ^ .s si 

^y>uJ Iüu>j v-JJU 4AAb AJÜJrfJl |9J 

j?Äl 

* 

M i_jU \ :äjjaII JjLai i— 

(Sjjjll JU-dl 


Anas bin Malik m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Tidak ada suatu negeri pun yang 
tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah 
dan Madinah, karena tidak ada satu pintu 
masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya 
kecuali ada para malaikat yang berbaris 
menjaganya. Kemudian Madinah akan 
berguncang sebanyak tiga kali sehingga 


Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan 
munafik darinya." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Keutamaan MadinaH' (29), 
Bab: Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah (9)) 

..Penjelasan • - -. 

: Akan ia masuki. 

1$.ii: jalan Madinah. 

Ju#: Berguncang. 

: Kemungkinan ba' di sini ba' sababiyah 
(sebab), maksudnya Madinah terguncang 
karena penduduknya, untuk mengeluarkan 
orang kafir dan munafik dari Madinah dan 
bergabung dengan Dajjal. Kemungkinan juga 
ba' di sini ba' haliyah (petunjuk keadaan), 
maksudnya Madinah mengguncang 
penduduknya. Al-Mazhhari menjelaskan, 
Madinah mengguncang penduduknya, 
maksudnya menggerak-gerakkan mereka 
dan menghujamkan rasa senang terhadap 
Dajjal di hati orang yang tidak beriman secara 
murni. Dengan demikian, ba' di sini adalah 
shillah fi'il. 

: Pada guncangan ketiga. 

JŠ $ : Setiap orang kafir dan munafik 
keluarmeninggalkanMadinah,yangbertahan 
hanya orang mukmin sejati, sehingga ia tidak 
bisa dikuasai Dajjal. 


DEKATNYA HARI KIAMAT 


HADITS KE-1861 

■?.s tl. . , ,> • , • t • , 

4 JLfr 4jüi CS^?_) j yuny » ~\AV 

# : jjij ÄI ^ v£Ju^ 


1238 







Ibnu Mas'ud m berkata, "Aku mendengar 
Nabi bersabda, 'Seburuk-buruk manusia 
adaiah orang-orang yang masih hidup saat 
hari kiamat tiba/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Fitnah" (92), Bab: 
Munculnya fitnah (5)) 


Anas bin Maiik meriwayatkan dari Nabi jg 
yang bersabda, "Aku diutus oleh Allah pada 
saat yang sangat dekat dengan hari kiamat 
seperti dekatnya kedua järi ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan harf' (81), 
Bab: Sabda Nabijg: "Saya diutus antara saya 
dan hari kiamat seperti dua järi ini." (39)) 


HAD1TS KE-1862 


J ■ jj» , . ^ • + • • + J • * 

*£• 4AJt (jjfj j JUtf ^ fl.*/ 

jvl ijdij * 3 * ÄI cjfj : jl 3 

(olcjbJlj » )^ « i_j\j Y1 '.J. — 10 j A^p-1) 


Sahl bin Sa'ad berkata, "Aku pernah melihat 
Rasulullah jg bersabda sambil memberi 
isyarat dengan kedua jarinya seperti ini 
-yakni dengan järi tengah dan järi telunjuk, 
'Sesungguhnya aku diutus saat akan tiba hari 
kiamat bagaikan ini (jarak selisih antara järi 
tengah dan telunjuk).'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Bab: Surat 
An NazVat (79)) 


.Penjelasan. 

ižAÜI : Maksudnya hari Kiamat, kedudukan 
kata ini sebagai maful ma’ahu. 


HADITS KE-1863 


4Jü! jj? «iUUõ -\A"\T 

40 * 

CmM :J\5 ^ÄiaC' 

ajj\ Jji A\ : j «j^p-l) 

Iji O-Jufcj pju*} Ajlc- 




HADITS KE-1864 

jVS :JVl «il* Ül3\ Sjjji -'AU 

' o•»-•? j •„? '.c ,e 

:Jl9 CXul :<Jl3 UjJ :Jl3 (3 jJUj' 

:J\3 Ovjl:JV5 <C-u ji^jujl :Ju C^jI :J\3 \ 

> - »>•>;«'< e . ^ 2. „ >i ■» ;> S J 

CmU wJ Lo fluJl (JjrO |U_> 

ÜU j3 Sl 6* ü# ‘& 1 

fji 4-4* &sj «r 5 ^' 

ÜVlSJV 


l»c >jj*“ «—>b VA -j . . a-J l lo <>-_p"0 

(Oji 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Antara dua tiupan sangkakala 5 
terdapat 40." Ditanya, "Apakah 40 han7" Abu 
Hurairah menjawab, "Aku tidak berkata itu." 
Ditanya, "Empat puluh bulan?" Abu Hurairah 
menjawab, "Aku tidak berkata begitu." 
Kemudian Allah menurunkan air hujan dari 
langit laiu menumbuhkan seperti tumbuhnya 
tanaman. Tidak ada seorang pun melainkan 
telah usang kecuali satu tulang, yaitu tulang 
ekor. Dari situlah manusia disusun pada hari 
kiamat." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsit" (65), Bab: Surat 
An-Naba' (78)) 


5 Yaitu, tiupan sangkakala kematian dan tiupan sangkakala 
kebangkitan seluruh makhluk. 


1239 






-Penjelasan- 

o&Jäl õw U : Tiupan kematian dan tiupan 
kebangkitan. 

^4?' : Aku enggan untuk memberitahukan 
sesuatu yang tidak aku ketahui. 

õj&j: Mayit-mayit kemudian bermunculan. 
0 ^)Jl & jiiJ: Maksudnya selain para nabi. 

uJjJl : Tulang kecil di pangkal ekor di 
antara dua pantat 


si mayit sudah berakhir (maksudnya setelah 
mayit dikubur), para pengantar pulang, 
entah mereka bertahan setelah pemakaman 
ataupun tidak. Makna amalannya tetap 
bertahan maksudnya ikut masuk ke 
dalam kubur bersama mayit. Al-Karmani 
menjelaskan, “mengikuti" sebagian di 
antaranya hakiki dan sebagian lainnya majaz. 
Dapat disimpulkan, satu kata bisa digunakan 
untuk hakiki dan juga majaz. 


ZUHUD, TAWADHU’, DAN SIKAP 
SEDERHANA 

HAD1TS KE-1865 


: J\5 Sü iul dUU jj j-šl -Mlö 

; '"u .‘‘tl 


cZ2\ gj :j&j ÜZ. ÄI Äi jJij j\j 

Siil jU-!} ^ Jä aiäi liSu 
Siü Jä Sli? Siüj iäuj 

(o_jU oi ujIj 1? rjli^11 A^: j (JjUuJI 


Anas bin Malik &s> berkata, Rasulullah jg 
bersabda, "Mayit diiringi tiga hai, yang 
dua akan kembali sedang yang satu terus 
menyertainya. la diiringi oleh keluarga, harta, 
dan amalnya. Harta dan keluarganya akan 
kembali, sedangkan amalnya akan terus 
tetap bersamanya." 

(HR. Bukhari, Kilab: "Melunakkan hatf (81), 
Bab: Sakratulmaut (42)) 


-Penjelasan--- 

ilifcj slUj iiit ii± : Inilah yang umumnya 
terjadi, karena berapa banyak mayit 
hanya diikuti amalannya saja. maksudnya, 
jenazah diikuti keluarga, teman-teman dan 
kendaraan miliknya seperti kebiasaan umum 
orang-orangArab. Ketika kesedihan terhadap 


HAD1TS K.E-1866 


^ J| | ✓ ii • $ * o *” " 0 #<• 

jAj jj 

Ij-U öi jrifc 

^ J #<» ^ i . ^ 

>Xm£ ui AMj A iifr 4JJl 4JJ1 

Ji £'>' 55 

tjJj^Jl JäI jA 4JJI 4JJ' 

>1 {piil 5 ; ^5 

yi o . ». - » ^ 

*•£» I ^ 0 " 

äi si* ciiji sjcü 

jU Ji* Äi Ät ^ tf 

•^3 Ui Jl J<3 j&£sukl IJUj jo-Äl^ 


5*3® :JV5 ÄI bl jfi :ljJ\Š 

JiiilSf ÄljŠ ^ssjJui \j> 


ffll Alg Ql (L44lfr ^1 jžnJj 

wf tjLžaJui jt$ jy Jp cJLyj US' 

itjljilj õjil oU \ i_jb5” OA ^UOI 


1240 









Amru bin Auf Al-Anshari -cucu dari Bani Amir 
bin Lu'ayyangturutserta dalam Perang Badar- 
meriwayatkan bahwa Rasulullah |j§ mengutus 
Abu Ubaidah bin AlOarrah ke negeri Bahrain 
untuk mengambil jizyah. Sebelumnya, 
Rasulullah £§ telah membuat perjanjian 
dengan penduduk Bahrain dan menjadikan 
Al-Ala' bin Al-Hadhrami sebagai pemimpin 
mereka. Maka, Abu Ubaidah datang 
dengan membawa harta dari negeri Bahrain. 
Kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh 
kaum Anshar bertepatan dengan saat shalat 
Subuh bersama Rasulullah jg. 

Seusai shalat, ia segera beranjak pergi, 
tapi mereka berkerumun menghampirinya. 
Melihat hai itu, Rasulullah tersenyum seraya 
bersabda, "Aku kira kalian telah mendengar 
bahwa Abu Ubaidah telah tiba dengan 
membawa sesuatu." Mereka berkata, "Benar 
sekali, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, 
"Bergembiralah dan bercita-citalah dengan 
apa yang dapat membahagiakan kalian. 
Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang 
aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi, 
yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila 
telah dibukakan (harta) dunia bagi kalian 
sebagaimana telah dibukakan kepada 
orang-orang sebelum kalian, laiu kalian 
berlomba-lomba untuk memperebutkannya 
sebagaimana mereka berlomba-lomba 
memperebutkannya sehingga harta dunia 
itu membinasakan kalian sebagaimana telah 
membinasakan mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Jizyah" (58), Bab: Jizyah 
dan berdamai dengan kafir harbi (1)) 

-Penjelasan- 

: Sebuah negeri masyhur di Irak, terietak 
di antara Bashrah dan Hajar. 

S* '• Jizyah penduduknya, dan Bahrain 
adalah pembayar jizyah terbesar, karena kala 
itu penduduknya Majusi. 


gUll dJlj* : Ini menunjukkan, mereka 
tidak shalat lima waktu secara bersama-sama 
kecuali ketika ada suatu hai terjadi. Mereka 
shalat di masjid mereka sendiri, karena setiap 
käbil ah memiliki masjid masing-masing untuk 
shalat berjamaah. Karena itulah Nabi j|£ tahu 
mereka berkumpul untuk suatu hai. Indikasi 
yang ada menunjukkan seperti itu, yaitu 
mereka memerlukan dana untuk kelapangan 
hidup. 

*5 : Maksudnya mereka bertanya kepada 

beliau dengan bahasa isyarat. 

jii: Al-Akhfasy menjelaskan, makna jiisama 
seperti ada baiknya jika diucapkan sebagai 
jawab kata tanya. Dalam hai pembenaran, jii 
lebih baik dari 

: Perintah bermakna pemberitahuan 
tercapainya maksud. 

^iaJt S : Kekhawatiran Nabi ag 
ini disebabkan karena beliau tahu dunia akan 
dibentangkan untuk mereka dan mereka 
akan meraih kekayaan. Maksud kemiskinan 
di sini adalah kondisi yang dialami para 
sahabat berupa minimnya segala sesuatu. 
Kemungkinan, sabda ini mengisyaratkan 
bahwa bahaya kemiskinan lebih kecil dari 
bahaya kekayaan, karena umumnya bahaya 
kemiskinan umumnya bersifat duniawi, 
sementara bahaya kekayaan umumnya 
bersifat keagamaan. 

: Dengan membuang salah satu ta', 
aslinya l, tanafus adalah keinginan 
terhadap sesuatu, ingin memilikinya sendiri 
dan bersaing untuk mendapatkannya. Kata 
ini berasal dari sesuatu yang berkualitas nafis 
(berharga). 

: Karena harta disukai, dan jiwa merasa 
senang untuk mencari harta, namun karena 
terhalang, akhirnya muncul permusuhan 
yang memicu peperangan yang menyebabkan 
kebinasaan. Ibnu Baththal menyatakan, hadits 
ini menunjukkan siapapun yang meraih bunga 


1241 





dunia harus mewaspadai dampak buruk dan 
fitnahnya, sehingga ia tidak merasa tenang 
pada keindahan dunia dan tidak bersaing 
dengan orang lain untuk meraihnya. Bisa 
disimpulkan bahwa kemiskinan lebih baik 
dari kekayaan karena fitnah dunia dibarengi 
kekayaan, dan kekayaan beresiko membuat 
orang jatuh ke dalam fitnah yang umumnya 
menyeret pada kebinasaan jiwa, berbeda 
dengan kemiskinan yang terhindar dari hal- 
hal seperti itu. 


HADITS KE-1867 


<4JLft j ÕJjJä -MIV 

yä lil :JIJ '{Lj iili iil gjij 
.jiiö gdi £ di jl» jj fi=üi 

y* »>* <Jl jh—i oi* r- ji' M : s) -tf-y-t) 

(*jyy> j* (Jl Vj Ai* J*~t 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah ^ 
bersabda, "Dika salah seorang di antara 
kalian melihat orang yang lebih baik darinya 
dalam hai harta dan bentuk fisik maka 
hendaklah ia melihat orang yang ada di 
bawahnya." 4 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan ha tr (81), 
Bab: Agar melihat kepada orang yang di 
bawahnya dan jangan melihat orang yang di 
atasnya (30)) 


-Penjelasan- 

jii-15: Bentuk rupa. Ibnu Batthal menjelaskan, 
hadits ini menyatukan makna-makna 


6 Hadits ini adalah obat bagi penyakit hati (iri). Sebab, bila 
seseorang melihat orang lain yang kondisinya berada 
di atasnya (dalam hai dunia), tentu ia akan merasa iri 



kebaikan, karena ketika seseorang rajin 
beribadah kepada Rabb, pasti menemukan 
orang yang lebih tinggi tingkatannya. Ketika 
jiwanya menuntut untuk menyusul orang 
tersebut, ia tentu merasa kondisinya masih 
kurang, sehingga ia selalu lebih mendekatkan 
diri kepada Rabb. sebaliknya, ketika ia berada 
dalam kondisi rendah dan hina karena dunia, 
pasti menemukan di antara para pecinta 
dunia yang kondisinya lebih hina. Kala 
memikirkan hai itu, ia tahu bahwa nikmat 
yang ia dapatkan masih berada di bawah 
nikmat orang lain yang memiliki kenikmatan 
lebih, sehingga mengharuskan dirinya untuk 
bersyukur dan membuat rasa senang terhadap 
akhirat kian besar. Yang lain menyatakan; 
hadits ini mengandung obat suatu penyakit, 
karena ketika seseorang memandang orang 
lain yang berada di atasnya, sikap seperti 
ini tidak menjamin tidak menimbulkan rasa 
dengki dalam dirinya. Obat penyakit seperti 
ini adalah melihat orang yang lebih rendah 
darinya agar mendorong untuk bersyukur. 


HADITS KE-1868 

i'*'i .Ai*' 


' ' >*' ' r * • , 

Ü _ \A1A 

S5Ö 5l : jjiS *1* Äi Ä' 

õ[ & \z t$3 j4 sKföii $ ä 
$:JvS JU & 

■ • h *•' ^ » ,su ■ -. - 

-UC. uJbJJ (AW :jli QjJj 

fej \: jvl eüi jm L; ujj 

J!3 iili jJjCj :JUl XŠU ^kfrU 

jü. :jU tiUj 4^-5 

^ iSti • , * S *5 i'T ^ ^ t \ ^ 9 * * 


1242 







£ *i*S <^ *" *>• i«s^ f i * r, + + } * * +“• 

^IŠ •(JU Uü> > i »»J frA 3 Ax> m 3 

Sjij Jl^Ü : jtf j£Jl : jtŠ OÜl jqi 
:JÜ3 <jj&\ jfj £i OU 3jÜ :J\Jj Suu- 

§i äi % :j\l auli 4^-5 ^ £i 
^ dj äi y A^joi :j\5 j^oii 
SÜ, SUiftÖ j&3l: jtl OÜl 4^-5 ep iS :jvl 

‘^1 ^ Ü ^ 6 & 4 jj š>fo 153 S 3 

*| *3 !»| «> 1,4 P ^1 M ^ • | 4 > I •" "'l ^ 

d> ^ ^ ctf 5y Sj 4 j ctf žb '-Mij 
0^** 5 : <*&*} 453 ^ ££ 

VI jydl yc 'Vi $ &f I lg cJ&Ž 

.^ii õjiii ausif «aJtf ju ^ .4&u 

( 5 I^Lo 3 aJl& £S\ \jm «JUJ 13 rü^l äilj 
Olij>{ j& :5J jui S&? jjiii Sl Jlö 

4A)l 3Ua£-Ü l^ufl tjjuUJl Üj Jub jöJjI Jyžsu ^Jl 

4 L^' jfe *j£ u jj äi <&£ 

aIIp Sjä lI$J jlS U JLU JlÜ *« 11 äJ ASjj-i 
SjrjiSj lAA^jüiju JL 
:jul A&i 4 Js%\ j?j cJ^U jläl 
jcil Q c ^KŽ Jj <J*Ü # 1 } J**j 
«auli! Ob fi «äb ^lj£Jl ^Su; % £ 

^ ^jf SÜ <3>£ OClfr ij eS& 

Juii |^Ä3j t(^Oa 4JJl 3ji ^£-1 djT 03 :JIa3 

j$h 3l£fa J)g* ci& U 3JJ 

• s< ,«•$,■? -iti-' *i • f ‘i.s‘f ?. >st c f 

JLO ÜJujI ü>li OUU OLwyal :<lU3 4l) AjJl>-1 

1 •»**> • £ y v ^> «> 

OLI^L^ j£ (OUp 4JJl (^*j 


.i 


(tMlr-l iši j 


Abu Hurairah m meriwayatkan bahwa ia 
mendengar Rasulullah ^ bersabda, "Dahulu 
ada tiga orang dari Bani Israil, yaitu si belang, 
botak, dan buta. Allah berkenan menguji 
mereka dengan mengutus malaikat untuk 
menemui mereka. Malaikat mendatangi si 
belang (sopak) laiu bertanya kepadanya, 
'Apa yang paling kamu sukai? 1 Orang ini 
menjawab, 'Warna kulit yang bagus dan baik, 
sebab sekarang ini orang-orang menjauhiku 
lantaran merasa jijik.' Maka, malaikat tädi 
mengusap kulitnya hingga hilang penyakitnya 
dan berubah menjadi warna dan kulit yang 
bagus. Laiu malaikat bertanya lagi, 'Harta apa 
yang paling kamu sukai?' Orang itu menjawab, 
'Unta.' Kemudian ia diberi puluhan unta, laiu 
malaikat berkata, 'Semoga Allah memberikan 
keberkahan kepadamu pada unta-unta itu.' 

Kemudian malaikat tädi mendatangi si botak 
seraya bertanya, 'Apa yang paling kamu 
sukai?' Si botak menjawab, 'Tumbuh rambut 
yang bagus dan penyakit ini hilang dariku, 
karena saat ini orang-orang menjauhiku.' 
Laiu malaikat itu mengusap kepala si botak 
sehingga hilanglah penyakitnya dan berganti 
dengan rambut yang bagus.' Laiu malaikat 
bertanya lagi, 'Harta apa yang paling kamu 
sukai?' Orang itu menjawab, 'Sapi.' Maka ia 
diberi seekor sapi yang hamil laiu malaikat 
berkata, 'Semoga Allah memberikan 
keberkahan kepadamu pada sapi itu.' 

Kemudian malaikat tersebut mendatangi si 
buta laiu bertanya kepadanya, 'Apa yang 
paling kamu sukai?' Si buta menjawab, 'Aku 
ingin Allah mengembalikan penglihatanku 
sehingga dengan penglihatan itu aku dapat 
melihat manusia.' Kemudian malaikat 
itu mengusap matanya hingga Allah 
mengembalikan penglihatannya. Laiu 


1243 



malaikat bertanya lagi, 'Harta apa yang paling 
kamu sukai?' Si buta menjawab, 'Kambing.' 
Laiu ia diberi seekor kambing yang hamil. 
Setelah beberapa lama maka masing-masing 
telah memiliki satu lembah unta, satu lembah 
sapi, dan satu lembah kambing. 

Selanjutnya malaikat tädi kembali mendatangi 
orang yang dulunya berpenyakit sopak dalam 
bentuk orang yang berpenyakit sopak laiu 
berkata, 'Saya orang miskin yang kehabisan 
bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada 
yang menyampaikan aku ke tujuan, kecuali 
Allah. Maka aku memohon kepadamu demi 
Allah yang telah memberimu warna dan 
kulit bagus serta kekayaan seekor unta agar 
menyampaikan aku ke tujuan perjalananku 
ini.' Orang yang dulunya sopak ini berkata, 
'Hak-hak orang masih banyak.' Laiu malaikat 
bertanya kepadanya, 'Sepertinya aku 
mengenalmu. Bukankah kamu dahulu orang 
yang berpenyakit sopak yang dijauhi manusia 
dan kamu dalam keadaan fakir, laiu Allah 
memberimu harta?' Orang ini menjawab, 'Aku 
memiliki semua ini dari warisan orang tua.' 
Malaikat tädi berkata, 'Tika kamu berdusta, 
semoga Allah mengembalikanmu kepada 
keadaanmu semula.' 

Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang 
yang dulunya botak dalam bentuk keadaan 
orang yang berkepala botak. Malaikat berkata 
sebagaimana yang dikatakan kepada orang 
pertama, laiu orang yang dahulunya berkepala 
botak ini menjawab seperti jawaban orang 
yang dulunya berpenyakit sopak. Laiu malaikat 
berkata, 'Tika kamu berdusta, semoga Allah 
mengembalikanmu kepada keadaanmu 
semula.' 

Kemudian malaikat mendatangi orang yang 
dulunya buta dalam bentuk keadaan orang 
yang buta, laiu berkata, 'Saya orang miskin 
yang bekalku telah häbis dalam perjalananku 
ini. Tidak ada yang menyampaikan 
aku ke tujuan, kecuali Allah. Maka aku 


memohon kepadamu demi Allah yang telah 
mengembalikan penglihatanmu, berilah 
aku seekor kambing agar menyampaikan 
aku ke tujuan perjalananku ini.' Orang yang 
dahulu buta menjawab, 'Dahulu aku adalah 
orang yang buta laiu Allah mengembalikan 
penglihatanku. Aku juga seorang yang fakir 
laiu Dia memberiku kecukupan. Untuk itu, 
ambillah sesukamu. Demi Allah, aku tidak akan 
menghalangimu untuk mengambil sesuatu 
selama kamu mengambilnya karena Allah.' 
Malaikat itu berkata, Tahanlah hartamu. 
Sesungguhnya kalian bertiga sedang diuji 
oleh Allah. Allah telah rida kepadamu dan 
murka kepada kedua temanmu."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf‘ (60), Bab: 
Hadits tentang kusta, kebotakan, dan buta 
yang menimpa Bani Israil (51)) 

..- • Penjelasan. 

: Disebutkan dalam Al-Qämüs, ba'-ra'- 
shad adalah satu suku kata, artinya kilauan 
pada se suatu yang berbeda dengan wama 
keseluruhannya. 

adalah orang yang memiliki belang- 
belang putih pada tubuh karena kerusakan 
pada watak. 

IjS : Maksudnya sudah terdahulu di 
dalam ilmu Allah laiu Allah bermaksud 
menampakkannya. Maksudnya bukan 
sesuatu muncul bagi Allah setelah sebelumnya 
tersembunyi, karena ini mustahil bagi Allah. 

: Menguji mereka. 

^\ill j£jji: Orang-orang merasa jijik melihatku. 
teJUi: Mengusap tubuhnya. 

iii- CSjS : Belang-belang putih kemudian 
hilang. 

hjü- : Unta yang hamil sepuluh bulan 
sejak dikawini unta jantan. Pendapat lain 
menyatakan; unta betina disebut ‘asyra' 
ketika sudah melahirkan, dan unta tersebut 
adalah harta yang paling berharga. 


1244 





: Orangyang tidak punya rambut (botak). 
: Mengusap kepalanya. 

CSX : Kebotakannyahilang. 

: la mengusap kedua matanya. 

žl£: Kambing yang punya anak. Pendapat 
lain mengatakan; kambing bunting. 

OlÜ gšti : Dua orang yang memiliki unta 
dan kambing. Maksudnya mengurus proses 
persalinannya. 

4 ] 155 : Pemilik kambing. 

juil ^ i LiSiü : Jamak jli, maksudnya usaha- 
usaha yang ia lakukan dalam mencari rezeki. 

Pendapat lain mengartikan; habl adalah 
gundukan pasir memanjang. Ibnu At-Tin 
menjelaskan, perkataan si malaikat yang 
menyebumya orang miskin dan seterusnya, 
maksudnya kau memang seperti itu. Ini 
termasuk kata-kata sindiran dengan maksud 
untuk membuat perumpamaan agar ia 
konsentrasi. 

Sl» : Tiada yang mencukupi, tiada yang 
melindungi. 

iilj 'Jj: Aku tidak mampu mencapai tujuanku 
selain karena pertolongan Allah. 

Q • p di sini untuk tingkatan ke bawah, 
bukan ke atas. Kata-kata ini dan kata-kata 
semacamnyayang diucapkan malaikat adalah 
kata-kata sindiran, bukan pemberitahuan, 
seperti disebutkan dalam perkataan Ibrahim, 
"Ini Rabbku,” "Dia saudariku.” 

: Dari kata artinya kecukupan dan 
penjagaan. Maknanya; aku bertawasul 
kepada-Nya untuk mencapai tujuanku. 

jfi Ha dijj) jJJ: Aku mewarisi harta 

ini dari ayah-ayah dan kakek-kakekku, dimana 
masing-masing di antara mereka adalah orang 
besar yang mewarisi dari orang besar. 

õlS"U jj iil iljLüj: Allah membuatku seperti ini, 
berpenyakit sopak dan miskin. 


*ü cji-f iliji.* S : Aku tidak ingin 

mempersulit dirimu untuk mengembalikan 
sesuatu yang kau minta atau yang kau ambil 
dariku. 


Uiti : Kalian diuji. Al-Karmani 
menjelaskan, watak si buta Iebih benar dari 
watak kedua temannya, karena sopak adalah 
penyakit yang muncul disebabkan oleh 
kerusakan pada watak dan tabiat, demikian 
halnya kebotakan. Berbeda dengan buta yang 
tidak seperti itu, bahkan mungkin disebabkan 
faktor luar. Karena itulah watak orang buta 
baik, sementara watak kedua temannya tidak 
baik. 


HADITS KE-1869 


Jj ojiJl &\ : j\J « 

ftfs rf Uj JC ög 

UÜI 513 jlül lõij iLJLt j jj ^1 
d£ P JÜf SJU «Illil il 

te te «lil j* jjp 

ijri c M - j (JljUvJI 

(Ljjll ^ j ajUw?Ij 


Sa'od berkata, "Aku adalah orang Arab 
yang pertama kali membidikkan panah di 
jalan Allah. Kami juga pernah berperang, 
saat itu kami tak punya makanan kecuali 
daun hublah (daun dari pohon yang tidak 
memiliki buah) hingga salah seorang dari 
kami buang kotoran sebagaimana kotoran 
kambing. Kemudian orang-orang Bani Äsad 
akan mengajariku tentang Islam. Karena itu, 
merugilah aku dan usahaku sia-sia." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Melunakkan hatt’ 
(81), Bab: Kehidupan Nabi ^5 dan para 
shahabatnya (17)) 


1245 




.Penjelasan. 

‘ IniterjadipadapasukanUbaidah 
bin Harits bin Muththailib, peperangan yang 
dialami pasukan ini adalah peperangan 
pertama antara kaum musyrikin dengan 
kaum muslimin. Pasukan ini adalah pasukan 
pertama yang dikirim Rasulullah pada 
tahun pertama hijriyah. Nabi mengutus 
sejumlah kaum muslimin ke kawasan Rabigh 
untuk menghadang kafilah dagang kaum 
Quraisy, mereka saling melesakkan pan ah dan 
tidak teijadi bentrok dengan pedang. Sa’ad 
adalah muslim pertama yang melesakkan 
panah (di jalan Allah). 

ilJ-l: Buah pohon salam, atau buah pohon- 
pohon berduri secara umum, seperti akasia. 

lüj: sejenis pohon pedalaman. 

: kiasan untuk sesuatu yang keluar saat 
buang air besar. 

Jii±. JJU: tidak bercampur satu sama lain karena 
kering dan terpisah. An-Nawawi menjelaskan, 
ini menunjukkan kezuhudan mereka terhadap 
dunia, mempersedikit bagian dari dunia, sabar 
dalam ketaatan kepada Allah dan menjalani 
kesulitan yang berat. 

J: : Bani Äsad termasuk orang- 

orang yang murtad setelah Nabi žg wafat, 
mereka mengikuti Thalhah bin Khuwailid Al- 
Asadi kala mengaku nabi. Mereka kemudian 
diperangi Khalid bin Walid di masa Abu Bakar 
danKhalidberhasilmengalahkanmereka.Sisa- 
sisa pengikut Thalhah kembali ke pangkuan 
Islam, Thalhah bertobat dan keislamannya 
semakin membaik. Sebagian besar di antara 
mereka tinggal di Kufah setelah itu. Mereka 
ini termasuk orang-orang yang mengadukan 
Sa’ad bin Abi Waqqash, gubemur Kufah, 
kepada Ümar hingga Ümar mencopot Sa’ad. 
Di antara perihal yang mereka adukan kepada 
Ümar adalah Thalhah tidak shalat dengan 
baik. 


jgs : Mendirikanku. Ta'zir adalah mendirikan 
di atas hukum-hukum dan kewajiban- 
kewajiban. Demikian seperti dijelaskan Abu 
Ubaid Al-Harawi. Ath-Thabari menjelaskan, 
maknanya ia meluruskan dan mengajariku. 
Seperti ta'zir yang diberikan seorang sultan 
yang berarti meluruskan dan memberi 
pelajaran. 


HAD1TS KE-1870 


jli :J\J tilft &\ Q&j Q>) -'AV* 

Ji ij j\ g* Äi 


Abu Hurairah m berkata, Rasulullah sg 
bersabda, "Ya Allah, anugerahkanlah rezeki 
kepada keluarga Muhammad sekadar 
keperluan makan saja." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hatf 
(81), Bab: Kehidupan Nabi šg dan para 
shahabatnya (17)) 


.Penjelasan.,- 

Al-Qurthubi menyatakan, makna hadits 
ini; Nabi memohon rezeki sekedamya 
saja, karena qut adalah makanan sekedar 
untuk menegakkan badan dan mencukupi 
keperluan. Kondisi seperti ini menghindarkan 
seseorang dari petaka-petaka kekayaan dan 
kemiskinan sekaligus. 


HADITS KE-1871 


:cJl3 %X$£- AÜl vlõx>- -\KS\ 

+ S ♦ • j J'* * * Q “\ * J*'! * ii*" 

JLv» tjjL w j 4jJl Jl £***1 


1246 









<s*" j* «äLaJi 


üM 

J"° C& U <_jU tr &«al>Sll »_»bS" V*: j <*-_^i-i) 

(<j_)l^\ |Juy ^Jlc- 


Aisyah @ berkata, "Sejak tiba di Madinah, 
keluarga Muhammad £§ tidak pernah merasa 
kenyang makan gandum hingga tiga malam 
berturut-turut sampai beliau meninggal." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Makanan" (70), Bab: 
Keadaan Nabi šg dan para shahabat daiam 
hai makan (23)) 


.Penjelasan. 

£*■ JT: Kadang yang dimaksud kata ini adalah 
Muhammad sendiri. 


‘pJS ši ' • Ini mengisyaratkan 


bahwa kurma adalah makanan yang lebih 
mudah mereka dapatkan dari pada makanan 
lain. Juga mengisyaratkan, keluarga Nabi 
kadang hanya makan sekali daiam sehari. Jika 
pun makan dua kali, yang sekali pasti dengan 
kurma. 


HADITS KE-1873 


-Penjelasan.. 

: Gandum, bentuk tunggalnya \'J>. 

J*? J>- : Isyarat bahwa beliau tetap berada 
daiam kondisi seperti itu selama tinggal di 
Madinah selama sepuluh tahun, termasuk 
saat-saat beliau bepergian daiam perang haji, 
dan umrah. 


HADITS KE-1872 


S > ° .. 

-TAVT 


U :cJlä (I4I& &\ (jbj 

^ > 4 ^ *5» jIŽ jT jf? 

(jljC ij>£ L-»\j W :jü J\ A\ :J 4JJ-JP-1) 

(rfjUwtj jJuy aJlC- <1)1 


Aisyah s® berkata, "Keluarga Muhammad $5 
tidak pernah makan hingga dua kali daiam 
sehari, kecuali salah satunya dengan makan 
kurma." 


(HR. Bukhari, Kitab: " Melunakkan hatl’ 
(81), Bab: Kehidupan Nabi jgj dan para 
shahabatnya (17)) 


> I ^ 


l^j| J^ic, 4JJ| üSlc- -TAVr 

Wl llf 61 jif :|j£ cjlS 

J» 

a. õ%i «j 4 * 1 »> ffitf .gSijii 
jä) ju fLj *3*. Äi jii jjij 9 d 
:cJü ,^ 4 s 5 ? va iiU u; =dJJi (:j> 
iii jjij ^iySi 

cjS’ *jvdil ^ Sjjj». aIIc. jjil Jj? 

• # " *? 5 ^ 

U^O^b ULhij t-Alvb' 9 ' : (i *>■>»-t) 


Aisyah & meriwayatkan bahwa ia pernah 
berkata kepada Urwah, "Hai keponakanku, 
sesungguhnya kami memperhatikan hilal 
kemudian hilal untuk ketiga kalinya daiam 
dua bulan dan tidak ada api yang dinyalakan 
di rumah Rasulullah Aku berkata, "Wahai 
bibiku, lantas apa yang dapat menjadikan 
kalian bertahan hidup?" Dia berkata, "Dua 
hai yang hitam, kurma dan air. Hanya saja, 
tetangga Rasulullah dari kalangan Anshar 
ada yang mempunyai kambing perahan, 


1247 









maka mereka mengirimkan susunya 
kepada beliau. Dan kemudian Rasulullah žj§. 
memberikannya kepada kami." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Hadiah " (51), Bab: 
Keutamaan dan anjuran memberi hadiah (1)) 

.—.Penjelasan-.-.- 

€ il: õ) di sini diringankan dari harakat 
yang berat, kata ini masuk ke dalam fi'il 
madhi nasikh. Lam pada kata ‘J&ž sebagai 
pembeda antara lam taukid dan lam nafi. 

j), ■ Dengan mengacu pada hilal atau 
bulan, kemudian melihat lagi pada awal 
bulan kedua, laiu bulan ketiga, sehingga 
jumlah keseluruhannya adalah enampuluh 
hari dan yang dilihat adalah tiga kali hilal. 

iuilj yišU : Ini untuk meratakan saja, 

karena air tidak ada wamanya. Kurma disebut 
asivad yang berarti hitam, karena umumnya 
kurma Madinah berwarna hitam. 

: Jamak ii sama seperti kata 
(pemberian) secara kata dan makna. Makna 
aslinya adalah hasil unta atau kambing. 
Ada yang menyatakan, && hanya disebut 
untuk unta, dan disebut untuk kambing 
secara majaz. Al-Qasthalani menjelaskan, 
maksudnya kambing yang ada susunya. 

j : Memberi Nabi 3ü hasil unta atau 
kambing. Hadits ini menunjukkan, para 
sahabat pada mulanya hanya mengambil 
sedikit bagian dari dunia. Hadits ini juga 
menunjukkan keutamaan zuhud, lebih 
mementingkan orang miskin dan mengajak 
serta mereka untuk merasakan apa yang 
dimiliki orang yang memiliki harta. Juga 
menunjukkan, seseorangboleh menceritakan 
kondisi sulit yang pemah dialami setelah 
Allah memberikan keleluasaan untuk 
mengingat segala nikmat yang Allah berikan, 
dan untuk menghibur orang lain. 


HADITS KE-1874 

:cJ\l cl jl fr 4JJl -\AVl 

6 uk 3 

(^i y l -r > ^ i—V. 


Aisyah & berkata, "Rasulullah 5i wafat 
setelah kami kenyang makan al-aswadän 
(kurma dan air)." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Makanan" (70), Bab: 
Orang yang makan hingga kenyang (6)) 

-Penjelasan-- 

Maksudnya, Nabi žg kenyang ketika semua 
sahabat kenyang, dan kondisi kenyang ini 
terus bertahan. Kondisi ini berawal sejak 
penaklukan Khaibar. Ini terjadi tiga tahun 
sebelum Nabi jg wafat. Maksud Aisyah 
adalah kenyang kurma secara khusus, tanpa 
air. Hanya saja air yang turut disebut Aisyah 
di sini mengisyaratkan bahwa mereka merasa 
kenyang dengan menyatukan kurma dan 
air, seakan wawu di sini artinya bersama, 
bukannya air semata yang memberikan rasa 
kenyang. 


HADITS KE-1875 

U ilft Äi -\AVo 

1 y |^ | y^ y - y ^y. ■ ^ y y ^ "» ■ y J 

-i S - Siili 

Ä 9 ^ ^ 

L» oLJ? y 


Abu Hurairah m berkata, "Keluarga 
Muhammad M tidak pemah kenyang 


1248 









makanan selama tiga hari berturut-turut 
hingga beliau wafat." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Makanan" (70), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Makanlah dari yang 
baik apa-apa yang telah kami rezekikan 
kepadamu." (1)) 


-Penjelasan.-. 

Nampaknya, adanya mereka tidak kenyang 
disebabkan karena minimnya bahan 
makanan. Meski mereka punya, namun lebih 
mementingkan orang lain dari pada diri 
sendiri. 


HADITS KE-1876 


■ J • ^ } • ii 1 ^ ® 

< 1*420 -Wl 

1: jis fLj *3 e äi Ai 5? 
jä 6)» ji jp 

lj i^Ldll v_j\j or A :j (jljtidl 

((-jljlaJtj I—j M..*ki 


Abdullah bin Ümar meriwayatkan bahwa 
Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian 
memasuki tempat mereka yang sedang disiksa 
kecuali jika kalian menangis. Jika tidak bisa 
menangis maka janganlah kalian memasuki 
tempat mereka agar kalian tidak tertimpa 
sebagaimana yang menimpa mereka." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalaf (8), Bab: Shalat 
di tempat reruntuhan atau tempat yang 
pemah terkena azab (53)) 


perkampungan kaum Tsamud kala mereka 
bergerak menuju Tabuk. 

õwlidl .Sji Jc : Mereka adalah kaum Shalih. 
Maksudnya, jangan memasuki perkampungan 
mereka. 

S: Berfrab rafa’ dengan asumsi 'i di sini 
nafL Maknanya; agar kalian tidak tertimpa. 
Alasan kekhawatiran ini adalah karena tangisan 
mendorong untuk merenung dan memetik 
pelajaran. Seakan Nabi memerintahkan 
para sahabat untuk merenungkan kondisi- 
kondisi yang mengharuskan untuk menangis, 
seperti kuasa Allah untuk menimpakan siksa 
kepada kaum Tsamud karena mereka kähr, 
meski mereka berkuasa di bumi dan diberi 
tenggang waktu lama, kemudian setelah 
itu Allah menimpakan siksa berat kepada 
mereka. Allah Maha membolak-balikkan hati, 
sehingga tidak menutup kemungkinan jika 
kesudahan seorang mukmin berakhir seperti 
itu, membalas nikmat Allah dengan kekafiran 
seperti yang dilakukan kaum Tsamud, tidak 
menggunakan akal untuk apa yang wajib 
diimani dan ditaati. Oleh karenanya, siapa 
yang melintasi jejak-jejak orang-orang seperti 
kaum Tsamud laiu tidak merenungkan sesuatu 
yang mengharuskan untuk menangis karena 
memetik pelajaran dari kondisi mereka, 
artinya ia lalai seperti mereka, di samping 
menunjukkan hatinya keras dan tidak 
tenang. Kondisi ini bisa saja menyeret yang 
bersangkutan melakukan perbuatan seperti 
yang mereka lakukan, sehingga tertimpa azab 
seperti yang menimpa mereka. Demikian 
penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Al- 
Fath. 


HADITS KE-1877 


.-.--Penjelasan-- 

Ijü-jj S : Larangan ini Nabi žg sampaikan 
ketika mereka melintasi perkampungan Hijir, 


4A)I jj 4J)I -U& «i-jji -MYY 

fLj ÄI Al £* \$y Jtöl 




1249 










«IäjÕ ja ljjU*>Ü OjIj jž»Jl 

ii jdij *3* äi J* iii j^j i^Ü äj 
jj^l Ijiixj ilj <U/j ja \ycl*\ u IjL^j 
c-jf £|Jl jL)l i^a Ijj&ug £l i^wJl 

SšišjiüoJ 

J|^ rjijõ 4Jül Jy ub W ybT V :|3 ^>^>1) 

(li-Ltf ptl>l 


BERBUAT BAIK KEPADA JANDA, 
MISKIN, DAN ANAK YATIM 

HADITS KE-1878 

^*0 ^iJl JÜ :J15 iSJj^A ^1 iioA> ->AVA 

g&litj &$\ £ <# 1 ji : ji-j ^ iii 
jl^ll |JLa]I JJJI jJUJlj I (4jbl J-xÜj ^ aaI^uJ'1 

(JaSII UöJt J-oi <_jU \ :cAüdl <_j\sS’ ”V^ :(3 


Abdullah bin Ümar ® meriwayatkan 
bahwa orang-orang bersama Rasulullah % 
singgah di Al-Hijr, daerah Tsamud. Mereka 
lantas mengambil air dari sumurnya dan 
membuat adonan roti. Kemudian Rasulullah 
memerintahkan mereka agar menumpahkan 
airyang diambil dari sumumya dan menjadikan 
adonan roti tädi sebagai makanan unta serta 
memerintahkan mereka agar mengambil air 
dari sumur-sumur yang biasa diminum oleh 
unta mukjizat Nabi Shalih 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para Nabf (60), Bab: 
Firman Allah Ta'ala: "Kepada (kaum) Tsamud 
saudara mereka Shalih" (17)) 

-Pcnjelasan- 

Sp J4 : Kawasan ini terletak di antara 
Madinah dan Syam. 

aj : Mereka membuat adonan roti 

dengan air yang diambil dari sumur kawasan 
Tsamud. 

\'y *£>: Menuang dan membuang. 

6 i?JÜl: Adonan yang dicampur dengan air dari 
sumur kawasan tersebut. 


Abu Hurairah m berkata. Nabi jgg bersabda, 
"Orang yang berusaha untuk membantu 
wanita janda dan orang miskin itu bagaikan 
orang yang berperang jihad fi sabilillah, atau 
bagaikan orang bangun shalat malam dan 
puasa di siang hari." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Nafkah" (69), Bab: 
Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga 

(D) 

-Pcnjelasan. 

cfelUl : Orang yang pergi dan datang untuk 
mendapatkan nafkah. Maksudnya orang 
yang bekerja untuk para janda dan orang 
miskin, bekerja untuk mencukupi keperluan 
mereka berdua. 

siljal : wanita yang tidak bersuami, entah 
sudah pemah menikah sebelumnya ataupun 
tidak. Pendapat lain mengartikan; ia adalah 
wanita yang berpisah dengan suaminya. Ibnu 
Qutaibah menjelaskan, disebut armalah 
karena kondisi miskin dan lenyapnya 
perbekalan karena kepergian suami. 

Ji-jJl Jijt artinya seseorang kehabisan bekal. 


1250 









KEUTAMAAN MEMBANCUN MASJID 

HADITS K.E-1879 


iS£. Att\ ($0J jUt ^ jUift -\av* 

iji A g*** A>1a^il»l 4JJl j^£- 

•" * " -*" ✓ • • * .5*. t o« *" tf -J* i" 

Oie- u*M tjy 

ji} fSjtfi j&Ji ; jij ^Lc. äi ^ g^jji 
j* # ^ Ai > . 


.•i > « 


> * " 


üii a iii jj ,4 ji 4j ^ i^«l; 

( 1 a^w 4 ,_jj i_iU T# :5^LaJl obS" K : j i£jU*Jl *j>-^i-l) 


Utsman bin Affan s& meriwayatkan dari 
Ubaidillah Al-Khaulani bahwa ia mendengar 
Utsman bin Affan m berkata di tengah 
pembicaraan orang-orang sekitar masalah 
pembangunan masjid Rasulullah |g. la 
berkata, "Sungguh, kalian telah banyak 
berbicara, padahal aku mendengar Nabi 5^ 
bersabda, 'Siapa yang membangun masjid 
karena mengharapkah rida Allah maka Allah 
akan membangunkan untuknya yang semisal 
itu di surga.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Shalat" (8), Bab: Orang 
yang membangun masjid (65)) 

--Penjelasan.-. 

ii* oi»- : Maksudnya ketika hendak 
membangun masjid Rasulullah jg dengan 
batu-batu berukir, tiangnya dibuat dari 
batu, dan atapnya dibuat dari kayu. Menurut 
pendapat masyhur, ini terjadi pada tahun 30 
hijriyah. Masjid Rasulullah jg tidak direnovasi 
total, hanya diperindah dan diperkuat. 

{SjŠ \: Kalian banyak berbicara mengingkari 
apa yang aku lakukan. 

jj : Maksudnya membangun masjid demi 
mencari wajah Allah. 


jiil iiy : Maksudnya Zat Allah demi mencari 
rida-Nya, bukan karena riya' ataupun 
sum’ah. Ibnu Jauzi menyatakan, "Siapa 
menulis namanya di masjid yang ia bangun, 
ia jauh dari keikhlasan.” 


HADITS KE-1880 

4JJl J il :J\i -1AA* 

öö Õ^j ÄI ^ ^ 

(f «....Hj tLjJI i_>b n :jtijJI A\ :(j (jjtidl 4j^»-l) 


Dundub berkata, Rasulullah šg bersabda, 
"Barang siapa yang beramal karena sum'ah, 
Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. 
Sedangkan barang siapa yang beramal 
karena riya', Allah akan menjadikannya 
dikenal riya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Melunakkan hatf (81), 
Bab: Riya' dan sum'ah (36)) 

-Penjelasan- 

jj £ 1 . 'J* : Al-Hafizh Al-Mundziri 
menjelaskan, siapa yang memperlihatkan 
amalannya kepada orang lain karena pamer, 
Allah memperlihatkan niat buruknya 
pada hari Kiamat dan Allah membeberkan 
aibnya di hadapan para saksi. Al-Khaththabi 
menjelaskan, maknanya siapa melakukan 
amalan secara tidak ikhlas, tapi ingin 
dilihat dan didengar orang, ia diberi 
balasan setimpal; Allah mengumumkan, 
membeberkan aibnya dan menampakkan 
apa yang ada di dalam batinnya. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar menjelaskan dalam Al-Fath, ada 
yang menyatakan, siapa melakukan suatu 
amalan dengan tujuan meraih wibawa dan 
kedudukan di mata manusia, bukan untuk 
mencari wajah Allah, Allah menjadikannya 


1251 








buah bibir orang-orang yang ingin meraih 
kedudukan, dan ia tidak mendapatkan pahala 
di akhirat. Yang lain menyatakan, makna 
adalah Allah mengumumkan 
atau memenuhi pendengaran banyak orang 
dengan pujian buruk di dunia atau pada hari 
kiamat sesuai niat buruk yang tersembunyi di 
dalam hatinya. 

H $YJi : Dengan ya' untuk 

memantapkan kata pada keduanya. 
Maksudnya, siapa yang memperlihatkan 
amalannya karena pamer, yang ia dapatkan 
hanyalah pembeberan aib dan niat buruk 
yang ia sembunyikan di hati. 


MENJAGA LISAN 

HADITS KE-1881 


y* M* \& -J\ ^ -^AA^ 

#il ö\ & ÄI 

<jlül & 1 # jj 5 jQ &Z u i&til pä 

M 1 ‘"Il •'**’*£ 
(JjjsMb*)) JJKJI 

(ol—Ut hä-» - (_*lj tr:jü<_>b5” A\:j 


Abu Hurairah m mendengar Rasulullah 
bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba 
mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan 
akibatnya. Padahal karena kalimat itulah, 
ia terlempar ke neraka lebih jauh dari ujung 
timur." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Meiunakkan harf' (81), 
Bab: Menjaga lisan (23)) 

...Penjelasan- 

: Maksudnya kata-kata untuk 
memberitahukan kebaikan atau keburukan, 


entah panjang ataupun pendek, seperti kata- 
kata kesaksian. 

Ifej Os?; U: Tidak merenungkan kata-kata yang 
diucapkan, tidak memikirkan dampak buruk 
yang ditimbulkan. 

I* jjJ: Jatuh. 

jollil õy \1* Siil: Al-Karmani menjelaskan, kata 
& menyertakan sesuatu bersama bilangan 
yang disebut. Jyang berarti timur, 
termasuk berbilang secara makna, karena 
arah timur musim panas berbeda dengan arah 
timur musim dingin, keduanya terpisah jarak 
yang jauh. Kemungkinan cukup menyebut 
salah satu dua hai yang berhadapan, seperti 
disebut dalam firman Allah "Dan Dia 

jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu 
dari panas.” (An-Nahl: 81). 


HUKUMAN BAGI ORANG YANG 
MEMERINTAHKAN KEBAIKAN TAPI IA 
SENDIRI TIDAK MELAKUKANNYA 


HADITS KE-1882 


AJS* 4A)I -Uj *~NAAf 

Sl jl ÕjyJ : jvl USli o45l j) :ij 

6? cpi ^ läd äi ^ 

‘ jj 51 Vi õ 5 Sjrt ** $ 

ž 51 ? õf 

tfj fLj Ä 4A11 4A11 # 

l * Stl /i-j - f.s -toi- •»-» - 

tjliJl ä iSlslf jJJ&I <j\Ul ä JÖ «ÜÜÜI 

■f * I •» '• 1 i J • •>- , 

jjA! COv^-jJ Ju Iaü ^jJuJ 

«aSk u j$ii $ :$jü j©» 







:JU p $I p JZj lijiis cji" 

$*■ ‘4s5i 'Vj üjjÜU j£.jil &£ 

<p\jpS\ 

«•» 

tjjlj jbJI 4Ä«a v-A, V :,3ii-t »Ju vjtS" <»-^»4) 

(üpfi. 


Usamah bin Zaid m berkata, "Seandainya 
kamu mendatangi fulan laiu kamu berbicara 
dengannya." Usamah berkata, "Sungguh 
kalian melihatku tidak berbicara dengannya 
kecuali akan kuperdengarkan kepada 
kalian semua. Aku telah bicara kepadanya 
secara rahasia. Dan aku tidak membuka 
suatu pembicaraan yang aku menjadi orang 
pertama yang membukanya. Aku juga tidak 
akan mengatakan kepada seseorang yang 
seandainya ia menjadi pemimpinku, bahwa 
ia sebaik-baik manusia, setelah kudengar 
dari Rasulullah jSjg." Mereka bertanya, "Apa 
yang kamu dengar dari Rasulullah ^§?" 

Usamah menjawab, "Aku mendengar 
beliau bersabda, 'Pada hari kiamat akan 
didatangkan seseorang, kemudian ia 
dilempar ke dalam neraka. Isi perutnya 
keluar dan terburai hingga ia berputar-putar 
bagaikan seekor keledai yang berputar- 
putar menarik mesin gilingnya. Maka, 
penduduk neraka berkumpul mengelilinginya 
dan bertanya, 'Wahai fulan, apa yang 
terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu 
orang yang memerintahkan kami untuk 
berbuat baik dan melarang kami berbuat 
munkar?' Orang itu menjawab, 'Aku memang 
memerintahkan kalian agar berbuat baik, 
tapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Aku 
juga melarang kalian berbuat munkar, tapi 
malah mengerjakannya."' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaaif (59), 
Bab: Sifat neraka dan bahwasanya ia adalah 
makhluk( 10)) 


.-.Penjetasan.. 

<1 $'): Maksudnya Utsman bin Affan. 

&&«:Terkaitfitnahyangtetjadidiantarakaum 
muslimin dan usaha untuk memadamkan 
kobaran fitnah. Jawab (jj) dibuang, atau (y) di 
sini untuk berangan-angan. 

õj $ ■ kalian mengira. 

Slj : Kecuali di hadapan kalian dan 
kalian mendengar. 

ÜU õ' : Tanpa aku bukakan satu pun 
pintu di antara pintu-pintu fitnah dengan 
mengobarkan fitnah melalui pengingkaran 
secara terang-terangan, karena akan memicu 
perpecahan persatuan dan jamaah. 

ö& 6*: Maksudnya bahwa hai tersebut terjadi. 
artinya keluar dengan cepat. 

4>^it : Jamak artinya usus, maksudnya 
usus-ususnya berhamburan di dalam perut 
dan keluar melalui dubur. 


LARANGAN MEMBUKA AIB DIRI 
SENDIRI 


HADITS KE-1883 

:jll tilfr äi C&J -\AAr 

jiy *2* äi äi 

bi 2)15 % 

p te jžu jfji & õ\ 

Jjj föj\JŠ &Jd\ iii G «äi 

> • «- i ^ \ • * > • > ^ ^ 

AJJ& 4jj| CAyBSU <4jj OU 

Jt jw ylj V : wbS' VA rj 0^>l) 

(«Müb 


Abu Hurairah m berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Setiap umatku 


1253 






dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
yang terang-terangan berbuat dosa. Dan di 
antara orang-orang yang terang-terangan 
berbuat dosa adalah seorang hamba yang 
melakukan sesuatu di waktu malam sementara 
Allah telah menutupinya, kemudian di waktu 
paginya ia berkata, 'Wahai fulan, semalam 
aku berbuat ini dan itu.' Padahal pada malam 
harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya 
dan pagi harinya ia membuka apa yang telah 
ditutupi oleh Allah/" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Adab" (78), Bab: Seorang 
Mukmin menutupi keburukan dirinya (60)) 

--- - - Penjelasan.. 

jlii : Diampuni dosa-dosanya dan tidak 
disiksa karenanya. 

: Orang-orang yang memperiihatkan 
kefasikan karena merendahkan hak Allah, 
Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin yang 
saleh. 

isikuil & &ij : Sikap tidak perduli terhadap 
tutur kata dan perbuatan. 

ii-jtii : Malam yang telah berlalu saat kata- 
kata ini diucapkan. Asal kata ini dari kata 
artinya hilang. 


Anas bin Malik m berkata, "Dua orang läki¬ 
läki tengah bersin di dekat Nabi laiu beliau 
mendoakan yang satu dan membiarkan 
yang lain. Saat ditanyakan kepada beliau 
mengenai hai itu, beliau menjawab, 'Orang 
ini memuji Allah (maka aku mendoakannya). 
Dan yang ini tidak memuji Allah (maka aku 
tidak mendoakannya)." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: 
Membaca ' hamdalah ' bagi orang yang 
bersin (123)) 

-Penjelasan- 

Uiü.t dlü : Mengucapkan -Al (semoga 
Allah merahmatimu). Makna asli tasymit 
adalah menghilangkan rasa senang musuh 
atas musibah yang menimpa. Pola kata 
tafil bermakna menghilangkan, contoh, 
jA\ illi- Artinya, aku menghilangkan kulit 
unta (menguliti). Kata tasymit selanjutnya 
digunakan untuk doa kebaikan, seakan 
mendoakan agar ia tidak berada dalam 
kondisi yang membuat musuhnya senang. 
Atau, ketika ia memuji Allah, artinya ia 
memasukkan sesuatu yang menyusahkan di 
dalam diri setan, sehingga ia merasa senang 
terhadap kondisi yang dialami setan. 


MENDOAKAN ORANG BERSIN 
DAN LARANGAN MENGUAP 


: jli 4JLC- 4JJl C&j iji -)AAt 

«fLj &\ & oi* 

:jui i fjj .tfss-f clii 

juJ-I »-»Ij NCV” «.abS* VA 


HADITS KE-1884 

•f ' • 


HADITS KE-1885 


^1)1 l j£’ <4JLC 4jdl - ^AAO 

pUalMil U oijAJ l5 *£= s ±>-\ Or-Lj 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi 
bersabda, "Menguap itu dari setan. Karena 
itu, bila seorang dari kalian menguap 
hendaklah sebisa mungkin ia menahannya." 7 


7 Al-Kirmani berkata, "Artinya, hendaklah seseorang 


1254 









(HR. Bukhari, Kitab: "Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sifat iblis dan bala tentaranya (11)) 

.Penjelasan. 

vjlžšJI : Bemafas sambil membuka mulut 
untuk membuang uap-uap yang tersendat 
pada otot-otot tulang rahang. 

& : Karena menguap disebabkan oleh 
perut terisi penuh, berat jiwa dan keruhnya 
indera, di samping menguap menimbulkan 
kelalaian, maias, dan salah faham. Ini semua 
terjadi dengan perantara setan, karena setan- 
lah yang menghiasi syahwat hingga terlihat 
indah bagi jiwa. Untuk itulah menguap 
dikaitkan dengan setan. 

Vi : Melakukan upaya-upaya untuk 
menangkal menguap. Maksudnya bukan yan g 
bersangkutan kuasa untuk menangkalnya, 
karena yang terjadi tidak menangkal secara 
hakiki. Yang lain menyatakan, maksudnya 
ketika hendak menguap. Al-Karmani 
menjelaskan, maksudnya hendaklah 

menutupi dengan meletakkan tangan di 
mulut agar setan tidak mendapatkan apa 
yang ia inginkan, seperti memperburuk raut 
mukanya dan masuk ke dalam mulutnya. 


TENTANG TIKUS, BINATANG YANG 
BERUBAH BENTUK 


HADITS KE-1886 
i .iii it.t =-*'1 


Aili Yj jJä yl -\AA1 

(j* <U»1 OJLft# jJUj 4JL & Aili J*? 

% ^4 'n J15 .alii u £‘4 H jjipj £ 
p iii jüii 


menahannya dan meletakkan tangan di mulutnya agar 
setan tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk 
memperburuk mukanya dan masuk ke dalam mulutnya.' 


- m ti \* % ? * » ö - • • - r l Si, » , 

Col :JU 3 Uju CoJohJ «ÜÜt j liii V 4 J 

^ fLj &| 

S|5jS)i :eiÜ Jjll 


pU-il JV»jj>- i_>L \0 : jli-l *Jj ^ 

(JU-I I4, •yt pJLP 

Abu Hurairah m meriwayatkan. Nabi žg 
bersabda, "Satu umat dari Bani Israil telah 
hitang dan tidak diketahui lagi apa yang telah 
dilakukan oleh umat tersebut. Aku mengira 
bahwa umat itu telah dijelmakan dalam 
bentuk tikus. Bila diletakkan susu unta, mereka 
tidak meminumnya. Dan bila diletakkan susu 
kambing, mereka meminumnya." Kemudian 
aku eeritakan hai ini kepada Ka'ab dan ia 
berkata, "Apakah kamu mendengar Nabi ^3 
bersabda seperti itu?" "Ya," jawabku. Dia 
bertanya seperti itu kepadaku berkali-kali 
hingga akhirnya aku katakan, "Apakah perlu 
aku bacakan kitab Taurat?" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Awal Penciptaan" (59), 
Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim 
adalah kambing yang digembalakan di 
lereng-lereng gunung (15)) 


-Penjelasan*---- 

: Kelompok. 

Valjl Sl: Aku tidak mengiranya. 

4»>ia ^ obii $ lS!: Karena daging dan 
susu unta haram bagi Bani Israil. 

eliJl oüf $ fcfj : Sya' maksudnya 
kambing. Mereka meminum susu 
kambing karena susu kambing halal bagi 
mereka, seperti halnya daging kambing. 
Ini menunjukkan perubahan wujud pada 
sekelompok Bani Israil. 

dijUJ: Ia adalah Ka’ab Al-Ahbar. 

tjitSv : Dengan hamzah istifham untuk 
mengingkari. Ulama berbeda pendapat 
terkait sekelompok Bani Israil yang wujud 


1255 








mereka dirubah ini, apakah mereka memiliki 
keturunan ataukah tidak. Abu Ishaq Az-Zajjaj, 
Ibnu Al-Arabi, dan Abu Bakar berpendapat, 
sebagian di antara kera-kera yang ada, 
merupakan keturunan sekelompok Bani 
Israil yang wujud mereka dirubah. Pendapat 
kalangan ini berpedoman pada hadits bab. 
Jumhur berpendapat, mereka tidak memiliki 
keturunan. Inilah pendapat yang menjadi 
acuan, berdasarkan hadits marfu’ Ibnu 
Mas’ud dalam Shahih Muslim, "Sungguh, 
tidaklah Allah membinasakan suatu kaum, 
atau menyiksa suatu kaum laiu menjadikan 
mereka memiliki keturunan.” 


ORANG MUKMIN TIDAK AKAN 
TERPEROSOK DUA KALI PADA SATU 
LUBANG 


HADITS KE-1887 


5^)1 j* au* Aldi (sej SjjjA y 1 -\AAY 

S/ :J15 4jl ijiij aJi* 4)1 

Y i_j\j Af :i_ijS|S i_»kST VA :<^ 4>^>t) 


Abu Hurairah m meriwayatkan, Nabi ;ü 
bersabda, "Orang mukmin tidak akan 
terperosok dua kali pada satu lubang." 

(HR. Bukhari, Kitab: “Adab" (78), Bab: Seorang 
Muslim tidak boleh masuk ke dalam lubang 
untuk yang kedua kalinya (83)) 


..—.Penjelasan- 

Sl : yh\ dengan dal artinya sengatan 
binatang-binatang berbisa, sementara 
dengan dzal dan ‘ain adalah sengatan api. 
Makna hadits ini memerintahkan orang 
mukmin agar tegas dan waspada, jangan 


sampai lengah hingga tertipu untuk kedua 
kalinya. Bisa jadi berkenaan dengan urusan 
agama, seperti halnya berkenaan dengan 
urusan dunia. Yang terakhir inilah yang 
lebih harus diwaspadai. Sebabnya, Nabi jg| 
menawan Abu Izzah, seorang penyair yang 
tidak bisa dikendalikan, dalam perang Badar. 
Nabi melepaskan Abu Izzah ini, ia berjanji 
untuk tidak menghasut siapapun untuk 
menyerang beliau dan tidak akan pemah 
lebih menghina beliau melalui syair. Namun 
setelah dilepaskan, ia kembali menghasut 
dan menghina. Ia ditawan pada perang 
Uhud. Ia meminta untuk dilepaskan, laiu 
Nabi jgš bilang, “Tidaklah orang mukmin 
disengat dari satu tulang yang sama sebanyak 
dua kali.” 


LARANGAN MEMUjl SECARA 
BERLEBIHAN 


HADITS KE-1888 

J* : <J^ su UoUs- -MAA 

tiJJoj :JUl ifL,j ui* 4)1 JU* J s>-j 

\j\j* Ju* Ju* c.iKs 

Jftž jL44? 51 ? y :jü 

jp $ Vj iSe* &!5 JÜi 


iuo eUi j&S Jj itäj tiš ZJA I I 4)1 

lj) i_jU \*\ :obt|U)l of <>^>l) 

(.UfSUj 


Abu Bakrah berkata, "Seseorang menyanjung 
orang lain di hadapan Nabi jü» maka 
beliau berkata, 'Celaka kamu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu.' Kalimat ini 
beliau ucapkan berulang kali, kemudian 


1256 







beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang 
ingin memuji saudaranya maka hendaklah ia 
berkata, 'Aku mengira si fulan ini dan itu. Dan 
Allah sendiri yang membenarkannya, dan 
aku takkan memuji-muji seorang di hadapan 
Allah, tetapi aku kira ia begini dan begitu,' 
jika yang demikian diketahui darinya.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Jika seseorang menilai bersih kepada orang 
lain maka itu sudah cukup (16)) 


-Penjelasan-.. 

: Dari kata l\^f\ artinya memuji secara 
berlebihan. 

ji-jll 'J£> : Keraguan ini bersumber dari 

perawi. Nabi jgg mengkhawatirkan orang 
yang dipuji merasa bangga diri. 


HADITS KE-1890 


--Penjelasan.. 

jü : Memotong leher adaiah 
majaz untuk membunuh, karena keduanya 
sama-sama membinasakan. 

žfce. H : Harus. y-JLl: aku kira. 

: Yang mencukupinya. jLJ artinya jcli. 

liii Jc. J 31 Sj : Aku tidak memastikan nasib 
akhirnya, juga apa yang ada di dalam hatinya, 
karena hai itu tidak kita ketahui. 


HADITS KE-1889 


:Jl3 c4JL& AÜ\ vioOj>- ->AA<\ 

jp ^ 

(|LuJa3 ji) :JUl jjo 3 

(j* t jfcu l* i—>lj W Il i_jI sS” of :j <»^>.t) 

(pLu U JjJj j-jdl j i_jU1»')II 


Abu Musa s sa meriwayatkan bahwa Nabi 
žü mendengar seseorang memuji temannya 
secara berlebihan. Nabi lantas bersabda, 
"Kamu telah binasa, atau kalian telah 
mematahkan punggung seseorang. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Persaksian" (52), Bab: 
Berbelit-belit dalam memberi pujian dan 
hendaklah mengatakan apa yang dia ketahui 
(17)) 


•T ^ i * <|| i f - J • | ^ ® 

djJl ö vio->AV 

0%-j jjrji ju tfLj 

iJlpi cJjUl jäi 

U& jl «Äi J? : Jjrfi U*. 

Jl Jlj—Jl i_jIj Vt t : j 4>^>-l) 

(>Si 


Abdullah bin Ümar menceritakan bahwa Nabi 
& bersabda, "Aku bermimpi dalam tidurku 
bahwa aku sedang menggosok gigi dengan 
siwak (sejenis kayu). Laiu datang dua orang 
kepadaku yang salah satunya lebih besar 
daripada lainnya. Laiu aku berikan siwak itu 
kepada yang lebih kecil. Maka dikatakan 
kepadaku, 'Berikan kepada yang lebih tua.' 
Kemudian aku memberikan kepada yang tua." 

(HR. Bukhari, Kitab: "WudhW (4), Bab: 
Memberi siwak kepada yang paling tua (74)) 

-Penjelasan.. 

jlji : Aku memimpikan diriku. Fa’il dan 
maf ul-nya adaiah orang yang berbicara. Ini 
termasuk salah satu keistimewaan perbuatan- 
perbuatan hati. 

'J $: Dahulukan yang paling tua. 


1257 












BERHATI-HATI DALAM 
MENCERITAKAN HADITS 
DAN MENULIS ILMU 


HADITS KE-1891 


5 ' ‘ 1 |Ia Üll c$ fj tiojl “MM 

oJLpjj UGjI üät ^ ,Juy Ui& Uii Ji> 


vjU tf «_»VsS" Tt :j *»^i.l) 

c l fr 4j)l 

Aisyah ® meriwayatkan bahwa Nabi 
M menceritakan haditsnya satu persatu 
sehingga andai orang menghitung, niscaya 
akan terhitung." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Budi Pekerti" (61), Bab: 
Sifat Nabi (23)) 


--Penjelasan- 

iu3l d-li ij& ö* : Karena Nabi 
^ sangat membaca dengan pelan dan 
mengagungkan bacaan, dimana jika orang 
yang mendengar menghitung kata-kata 
atau huruf-huruf yang beliau baca, ia bisa 
melakukan hai itu karena sangat jelasnya 
bacaan beliau. 


HIJRAH 


HADITS KE-1892 

: jll ojlfr t X£\ jžsu tio.vl -\A^f 

& * * ««* 0 **** 

aL» 3 Ui jj' Jll 

*" "" "5- ^ tf 

aUIs>« 3 jll jjw aJuS; GUjI tiju| :ojGiJ jlll 

M rf 5 jifi £2 ii& & 

4&1 jJj.I 1 


J 4 J (UlUI Üüriti |L*j jll aJlc- Üll Jl 

Sl «jJjiaJ 1 yS-j I ^j\I fll J>-1 JaJI 

(i *t ^. 1 - T ö .«■* £..! ^ ■ —T • - • f* 9 - f ° • 

UU tjjp I 4 I (Ajjy? »UJ G*x3jä Ju>l A*3 

oJCjC' UjO AaIa 

cJxmOj aIp jxj UIS»* aIe- Aili 

li (IU ,jbül Gl^ 4Jjl jj-y G jäj :cJl3j öj^3 A*i 
^IjJ Gl lill li jÕÄjl Cj»^j pill tdUJ>- 
Uijl jJU l$i« JO^J tSjl*o)l jl AaIäJ 

“ " " " fl" 

JaI ^4 jll ?p'}H G dl ( yõi cJlis 

" *3 ' 

jLu : jll ? oÖ GLI* jj :cÜ (*& jl) Opl 

jäül :cJlÄ 3 õli Äi- li ^ajü j li oJjJxXil :cJl9 

HSjfy jll) (iliilj 0 I 3 IJI J? £jlll 

jp Uji ^Gll o>: ;l}dl ^ 

•j^i ‘0^ i? ö? sUi i 

‘l^Lj lijjji A-lc AÜl lUii** 

<jJu-5 UÜ-Aaij^^ii c4jÜ Ü»j2j Ujii 


C-U^afl -IlLIwI AXÜI^i AŽ3,i jl CJbijSi 

õ>il icül iilil Jl «J^ill Jp jdl ^ 

fit: jll ^5 «i4«3 Jl 6^il jll Uil jjlj G 

cJU« li Juu llUjll : jll Jj :cJl 3 ^jG 

G i^i :Ulil eüU ö|>i jUIm 
U it IfrJÜ Gü Uil 5i Lljj^ Sl : jlll Uil jjlj 

ji ü-jl aj ijdij Uil U 11 J^^i 

v&4 k os# 1 ^ &■ ä*öl 

USjiSji jj 

Illi tjllj UÜa illi Jl jiJl j Icli vÄJÜaJI 


1258 






Sü Ui U : jü \ |j£.f Jis S 

^oL*^c i_jIj r® :i_~iLll i\: j ^jUJt a » jš -\) 


Abu Bakar meriwayatkan dari Al-Bara' 
bin Azib, ia berkata, "Abu Bakar datang 
menemui bapakku (Azib) di rumahnya untuk 
membeli seperangkat pelana unta darinya. la 
berkata kepadanya, 'Suruhlah anakmu untuk 
membawakan pelana unta itu bersamaku.' 
Maka aku membawa pelana itu bersamanya 
laiu bapakku keluar dengan mengambil 
uang pembeliannya dan ia berkata kepada 
Abu Bakar, 'Wahai Abu Bakar, ceritakanlah 
kepadaku apa yang kalian lakukan berdua 
ketika kamu berjalan di malam hari saat hijrah 
ke Madinah bersama Rasulullah jg.' 

Abu Bakar berkata, 'Baiklah. Kami pernah 
berjalan semalaman dan keesokan harinya 
hingga siang hari. Jalan begitu lapang dan 
tidak pernah dilewati seorang pun sehingga 
tampak oleh kami sebuah batu yang tinggi 
dan memiliki naungan tempat berteduh yang 
tidak terkena sinar matahari. Maka, kami 
singgah di batu tersebut laiu aku meratakan 
tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi jü 
agar beliau dapat tidur. Kemudian aku gelar 
tikar laiu aku katakan, 'Silakan istirahat wahai 
Rasulullah, aku akan menjagamu di sekitarmu.' 

Maka beliau tidur laiu aku beranjak sejenak 
untuk mengamati keadaan sekeliling tempat 
itu yang ternyata aku bertemu dengan 
seorang pemuda pengembala yang sedang 
menggiring kambingnya menuju batu tersebut 
untuk bernaung sebagaimana yang kami 
lakukan. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai 
pemuda, milik siapakah kamu ini?' Pengembala 
itu menjawab, 'Aku ini milik seseorang dari 
penduduk Madinah atau Mekah.' Aku bertanya 
lagi, 'Apakah kambingmu ini menghasilkan 
air susu? la menjawab, ya.' Aku tanya lagi, 


'Apakah kamu bersedia memerah susunya? 
Anak gembala itu kembali menjawab, ya.' 
Maka ia mengambil seekor kambingnya laiu 
aku katakan, 'Bersihkanlah teteknya dari 
debu, bulu, dan kotoran.' 

Aku melihat Al-Bara' memukulkan salah satu 
telapak tangannya kepada yang lainnya 
untuk memberi contoh membersihkan tetek. 
Kemudian pengembala itu memerah sedikit 
susu dan memasukkannya ke dalam gelas, 
sedangkan aku membawa wadah kecil yang 
aku siapkan untuk Nabi yang biasa beliau 
gunakan untuk melepaskan dahaga, minum, 
dan berwudlu. Kemudian aku menemui Nabi 
namun aku enggan untuk membangunkan 
beliau. Dan ketika beliau sudahterbangun aku 
menuangkan air ke dalam susu itu agar dingin 
pada bagian bawahnya laiu aku katakan, 
'Minumlah, wahai Rasulullah.' 

Beliau laiu meminumnya hingga aku puas. 
Kemudian beliau bertanya, 'Apakah sudah 
waktunya kita melanjutkan perjalanan? 
Aku jawab, 'Ya.' Maka kami berangkat 
meneruskan perjalanan setelah matahari 
condong ke barat. Sementara itu, Suraqah bin 
Malik mengikuti kami (dengan melihat bekas 
telapak kami). Aku berkata, 'Kita dikejar, 
wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Danganlah 
kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah 
bersama kita.' Laiu Nabi jgj mendoakan 
kecelakaan bagi Suraqah bin Malik, maka 
kuda tunggangan Suraqah terjerembab ke 
dalam tanah setinggi perutnya. 

Suraqah bin Malik berkata, 'Aku melihat kalian 
berdua mendoakankecelakaanbagiku.Tolong 
doakan keselamatan bagiku. Demi Allah, bagi 
kalian berdua, aku akan mengembalikan 
orang-orang yang mencari kalian.' Maka Nabi 
jjš mendoakan kebaikan bagi Suraqah, laiu ia 
menjadi selamat sehingga tidaklah ia bertemu 
seseorang pun kecuali ia akan berkata, 'Aku 
telah mewakili kalian di tempat ini, (maka 
kembalilah kalian).' Tidak ada orang yang 


1259 



ditemuinya melainkan ia memintanya agar 
kembali. Dia telah menepati janjinya kepada 
kärni/" 

(HR. Bukhari, Kitab: “Budi Pekerti" (61), Bab: 
Tanda-tanda kenabian dalam Islam (25)) 

-Penjelasan-- 

SU -3 : Pelana unta, sama seperti saraj untuk 
pelana kuda. 

: Membayar harganya. 

xsy ^: dan maknanya sama. 

P $: Tengah siang ketika matahari tepat 
berada di tengah-tengah langit. Disebut 
qa'im yang berarti berdiri karena saat itu 
bayangan tidak terlihat, seakan bayangan 
tengah berdiri tegak. 

: maksudnya nampak dalam pandangan 
kami. 

jLüJI jllc o\5 p : Matahari belum 
menghilangkan bayangan, bahkan bayangan 
masih ada. 

•& : Maksudnya pakaian dari bulu 

binatang yang dikenakan. 

U ell Jwi!: Aku akan memeriksa untuk 
memastikan tidak ada musuh di sana. 

&jl iS$ 5: Maksudnya bayangan. 

4^5' : Apakah kau mendapat izin dari 
pemiliknya untuk memerah susu bagi musafir 
yang melintasimu sebagai jamuan. 

ja £\: Kantong susu kambing. 

: Gelas dari kayu yang dikeruk. 

ZŠ : Sesuatu yang sedikit. Ibnu As-Sikit 
menjelaskan, kutsbah artinya seukuran 
pemerahan susu. 

ylS): Wadah dari kulit berisi air. 

: yaitu aku datang tepat ketika 
ia bangun tidur. 

c-Iõj : jiwaku senang karena sudah minum 
banyak. 


* f 

4-a-jh ot p : bukankah sudah tiba saatnya 
berangkat pergi. 

J .üll eJU U ii? : setelah matahari bergeser 
dari garis tengah langit dan terik matahari 
sudah hilang. 

jj iLUSSjü : kaki-kaki kuda terperosok ke 
dalam tanah. 

: tanah keras. 

KŠ\j \: aku kira kamu berdua. 

UÖ : Allah menolong dan menjaga kalian 
berdua hingga kalian berdua sampai ke 
tempat tujuan. 


1260 






BAB 5 ii 
TAFSIR 


HADITS KE-1893 


-..i ,*+ .i 


jl3 :JÜ tilt 4AJ1 ($Oj SjjjÄ Q\ -\W 

• ^Ic- AUl 4lli Jj-jjj 


? j j ».> 


1^.^ IjJlJ <1%. Ipjij ,|j£i £tf I l^iol 


• ' . 2s- 

* •» 7 ' 


3. ‘ I ^ > ’ jJpÜj jp 

C*»i jj |5>»—1 YA :»L(jSll ijbS" 1’: j jjjUiJl Aj^i-0 


Abu Hurairah ass berkata, Rasulullah 
Üi bersabda, "Dikatakan kepada Bani 
Israil’, 'Masuklah kalian ke dalam pintu 
gerbang sambil bersujud dan katakanlah, 
bebaskanlah kami dari dosa.' (Al-Baqarah: 
58). Namun, mereka menukarnya dan masuk 
sambil merayap di atas pantat mereka 
sambil berkata, 'Biji dengan bulu rambutnya 
(dengan tangkainya).' 

(HR. Bukhari, Kitab: "Para NabP (61), Bab: 
Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nashr 
(38)) 


-Penjelasan- 

^ : Ketika mereka keluar dari 
kebingungan bersama Yusya bin Nun 
setelah empatpuluh tahun lamanya, Allah 
menaklukkan Baitul Maqdis untuk mereka. 


1 Yaitu, ketika mereka keluar dari lembah Tih bersama Yusa' 
bin Nun setelah selama 40 tahun berada di dalamnya dan 
Allah telah membukakan Baitul Maqdis untuk mereka. 


vül : Pintu negeri, pintu ini berada di 
arah kiblat. 

\jJ*L : Dengan menunduk rukuk, atau tunduk 
seraya bersyukur karena diberi kemudahan 
memasuki negeri tersebut. 

llU : Kami memohon agar dibebaskan dari 
dosa. 

: Mereka merubah sujud dengan 
merangkak. 

: Pantat-pantat mereka. 

: Mereka melanggar dengan 
ucapan dan tindakan, mereka mengucapkan 
kata-kata tiada guna dengan tujuan 
melanggar perintah untuk mengucapkan 
kata-kata memohon ampunan dan agar 
hukuman tidak menimpa mereka. Sebagai 
balasannya, Allah menghukum mereka 
dengan wabah tha’un hingga tujuhpuluh ribu 
di antara mereka mati dalam sekejap. 


o' “Ufr AUl (t&j tiUU jj -\AU 

elljj AJllj Jp (JlxJ Siil 

dil fc, 4AJI jpj p (>jil $ Ü jš\ 


HADITS KE-1894 

J ■ - 


1261 






ijb N JSi /fi* ujb$* ^jUüIa>^>1) 

Anas bin Malik ss& berkata, "Sesungguhnya 
Allah telah menurunkan wahyu berturut- 
turut kepada Nabi 3 ^ terutama ketika beliau 
hampir wafat, sehingga pada akhir-akhir itu 
sangat banyak turun wahyu. Kemudian Nabi 
3 § wafat setelah itu." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Keutamaan Al-Qudan" 
( 66 ), Bab: Turunnya wahyu (1)) 

-Penjelasan- 

: Allah menurunkan wahyu kepada Nabi 
ig secara berselang. 

tfjSl Ztf U : Wahyu paling banyak turun pada 
waktu itu, tidak seperti saat-saat lainnya, 
karena di awal kenabian, wahyu sempat 
tidak turun untuk sementara waktu, namun 
setelah itu wahyu sering turun. Hanya sedikit 
surah-surah panjang yang turun di Makkah. 
Selanjutnya pada masa akhir kehidupan 
Nabi wahyu sering sekali turun, karena 
pasca penaklukan Makkah banyak utusan- 
utusan berdatangan dan mereka banyak 
menanyakan berbagai hukum. 


HADl 1 b Kiri895 


Cjt ü' «-»UažU —\A* 

jLžsulHS' 3 . J j il 

ü&H «cJji <£& jj *i£ji' 

£XŠ\ fjjii) jvl C\ $ = jvl \Zs. JiJsJI Oi 

> • ,,, '•. .» '• s i 

jCSuXft CvMjlj jtasUjj 

aus jj ; ja jj (OJi ^ 

&i jp ^ cJji 5^j|3 YJŠ 

^ fji h-j ^ 

(^jLoijj oLj^ll ol_ij i_jL TT obS* t: j ifjbkJk *°rj> 


Ümar bin Khattab meriwayatkan bahwa ada 
seorang laki*laki Yahudi berkata, "Wahai 
Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab 
kalian yang kalian baca, yang seandainya 
ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, 
tentulah kami jadikan (hari diturunkannya 
ayat itu) sebagai hari raya (*id)." Maka Ümar 
bin Khatthab bertanya, "Ayat apakah itu?" 
Orang Yahudi itu berkata, "Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, 
dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat- 
Ku, dan telah Kuridai Islam menjadi agama 
bagi kalian." (Al-Mõ'idah: 3). 

Maka Ümar bin Khatthab menjawab, "Kami 
tahu hari tersebut dan di mana tempat 
diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi 3 ^, 
yaitu pada hari Jumat ketika beliau berada 
di Arafah." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Iman" (61), Bab: Iman 
bertambah dan berkurang (33)) 

.. Penjelasan.. 

t 5 * '%-j 5* : la adalah Ka’ab Al-Ahbar 
sebelum masuk Islam. 

%T : Mubtada' meski berbentuk nakirah, 
karena kata ini dikhususkan dengan sifat (ü 
( l£=vbS'), khabarnya adalah (£i& jS) dan 
seterusnya. 

<-Jy £ic- : Andai ayat itu turun 

kepada kami, seperti firman Allah Ta‘ala di 
dalam Al-Qur’an, (5^4^ f*il jÖ yaitu andai 
kalian memiiiki, karena j) hanya memasuki 
fi’il. Fi'il-nya dibuang karena ditunjukkan 
oleh fi’il yang disebut. (> 1 Ü) beri’rab nashab 
sebagai kekhususan. Atau (j^i) adalah kaum 
Yahudi. “Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu," Al-Baidhawi 
menjelaskan, yaitu dengan kemenangan 
di atas seluruh agama, atau tekstualisasi 
kaidah-kaidah akidah, penerapan asas-asas 
syariat dan undang-undang ijtihad. "Dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku," 
dengan hidayah dan taufik, atau dengan 


1262 








penyempurnaan agama, atau dengan 
penaklukan Makkah dan penghancuran 
menara-menara kejahiliyaan. "Dan telah 
Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu," (Al- 
Mä'idah: 3), yaitu Aku memilih Islam sebagai 
agama bagimu di antara seluruh agama. 
Islam agama di sisi All ah. 


HADITS KE-1896 


o ijj£- 4JJ1 (cgj 

613) j^ ö* $4 $ cjojli oJl 

^ :cJUs j| 

tdJLa OjU«i (l^Jj jä> ^jšsu 

õ\ jh 6? lüjj ^ tfu 

^ I /4 i * ■* < ^ *f t i * ■* *• | '■'"i -* ♦ S-* 

s^l& Vfchan La JJU IflJajui «\ 49 iJU 7 ^ Ja^AJ 

13^4.3 ‘<S$ 134^ 6' \ õi l^lš 
U 6' Ij^lj ^ 

%\ p :liS\E ÕJ\I *Ul)l ^ $ õu; 

i^Lj aill aill ^OJl 

(*Ul)\ 3 eiljlÄs-lSj) Üll JJitl ;JA ^4 

riiijft jJJis (6*3^ 6i 634/3) 4^1 jt 
jii j/jt frjt <o&6i £ ,^4=41* jšj 

J&it jtpLJT^ 6' 44 613) ^ 
4AJ1 JjSj õjü ( 5 uIji ^ 61 ^ u 

(6*44^» 6' 634/j) 6^' j, 

# " • \ * t> « .*?[ ^ # «-l * i ^ | m+ • *» » 

O ^yJl 4^*&4LJ aS9^>1 A*aX|J 

l££3 6i 1343 juitj ju5\ 6.3^ 64 

S ^1 uUlil J£ ,6 a Qtej $U £ 1343 V5 

5 ^ I 1 | 9 I 3 M ( l 

J?*' 


Hadits Aisyah &. Urwah bin Zubair bertanya 
kepada Aisyah tentang firman Allah, "Dan 
jika kaiian khawatir tidak berlaku adil dalam 
masalah anak-anak yatim maka nikahilah 
(wanita-wanita) yang baik bagi kaiian 
dua, atau tiga, atau empat." (An-Nisä': 3). 
Aisyah menjawab, "Wahai keponakanku, 
itu maksudnya adalah gadis yatim yang 
dipelihara oleh walinya laiu harta si yatim 
dicampurkan dagang dengan hartanya. 
Setelah dewasa, wali tersebut kagum 
terhadap harta dan kecantikan si yatim, 
kemudian ia ingin menikahinya tanpa 
memenuhi mahar yang biasa diberikan jika 
ia kawin dengan gadis lain. Allah lantas 
melarangnya kecuali untuk berlaku adil 
kepada mereka dan menyampaikan mahar 
yang lebih tinggi. Mereka diperintahkan 
untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi 
mereka selain anak-anak yatim." 

Aisyah melanjutkan, "Kemudian orang- 
orang meminta fatwa kepada Rasulullah jg 
setelah ayat ini tentang mereka (anak-anak 
yatim perempuan). Laiu Allah menurunkan 
ayat (yang artinya), "Dan mereka meminta 
fatwa kepadamu tentang wanita-wanita. 
Katakanlah, 'Allah yang berfatwa kepada 
kaiian tentang mereka dan apa yang 
dibacakan atas kaiian dalam Al-Kitab tentang 
wanita-wanita yatim yang kaiian tidak 
memberikan kepada mereka apa yang telah 
ditetapkan bagi mereka sedangkan kaiian 
ingin menikahi mereka."' (An-Nisä': 127). 

Aisyah berkata, "Yang disebutkan Allah 
Ta'ala bahwa itu adalah yang dibacakan 
atas kaiian dalam Al-Qur'an pada ayat 
sebelumnya yang menyebutkan firman Allah, 
'Dan jika kaiian khawatir untuk tidak berbuat 
adil dalam masalah anak-anak yatim maka 
nikahilah wanita-wanita yang baik bagi 
kaiian."' (An-Nisä': 3). 


1263 




Aisyah berkata, "Dan firman Allah dalam 
ayat yang lain, 'Sedangkan kalian ingin 
menikahi mereka/ (An-Nisä': 127) adalah 
ketidaksukaan salah seorang di antara 
kalian terhadap wanita yatim yang berada 
di bawah pemeliharaan kalian sedangkan ia 
sedikit hartanya dan kurang cantik. Karena 
itu, mereka dilarang menikahi karena apa 
yang mereka sukai dari harta dan kecantikan 
wanita-wanita yatim kecuali dengan berbuat 
adil, karena ketidaksukaan mereka terhadap 
para perempuan yatim. 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kerja Sama" (61), Bab: 
Kerja sama antara anak yatim dengan orang 
yang mendapatkan warisan (7)) 

--Penjelasan- 

liii;: Yang mengurus segala persoalannya. 
i-il Õ* p *: Tanpa berlaku adil. 
j&L : Cara mereka. 

õ': Terkait kalian menikahi mereka, 
atau tentang kalian menikahi mereka. "Dan 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 
yatim (bilamana kamu mengawininya)." 
(An-Nisä': 3). Yaitu jika kalian khawatir tidak 
dapat berlaku adil terhadap perempuan 
yatim jika kalian menikahi mereka. 

&: Wanita-wanita selain mereka. 

-kiik ' Dengan adil. 

$s. jjt : Karena minimnya harta dan 

kecantikan mereka. Menikahi wanita-wanita 
yatim sepatutnya dilakukan secara adil. 


HADITS KE-1897 


^y>j) :cJl3 \ 4 Ijc. dji\ (jjfJ Zj£\c- 
• ** 


AJLa 1 $ Oi caJUa 

j* i— »L <—ibS" ri : j 

Li Jft 


Aisyah berkata tentang ayat (yang 
artinya), "Barang siapa di antara pemelihara 
itu yang mampu maka hendaknya ia 
menahan diri dari memakan harta anak 
yatim itu. Dan barang siapa yang miskin 
maka ia boleh makan harta itu menurut yang 
patut." (An-Nisä':6). Ayat ini turun pada wali 
anak yatim yang memelihara dan menjaga 
hartanya, dan jika ia seorang yang miskin 
maka ia boleh memakannya dengan cara 
makruf (yang patut). 

(HR. Bukhari, Kitab: " Jual Beir (34), Bab: 
Orang yang memperlakukan urusan di setiap 
tempot sesuai dengan kebiasaan yang 
mereka kenal (95)) 

..Penjelasan..— 

: Hendkalah menjaga diri dari harta 
anak yatim, jangan memakan sedikit pun 
dari harta itu. Az-Zamakhsyari menuturkan 
dalam Al-Kasysyäf, JÜ£it Iebih fasih dari JU, 
seakan Allah menuntut untuk Iebih menjaga 
diri. 


HADITS KE-1898 

f * • 


Oi}) ^ 4 ^ AÜl (ejbj ijsSlfr 

jijjl :cJlS jl gjiS cjU. 

õf X>J> sipi 

" c* • "* 

cJp 

Jüi Ü lT)il 0 jji 


1264 









<lla-t jt <_jU \\ bS" L"\ ;j <L»^>.t) 


uL ^ » . ij l 1 V i(3 4>j>l) 

(^ •Jb*» 'i**=-* £»> J 1 " ü*j 


Aisyah ^ meriwayatkan tentang ayat, 
"Apabila seorang istri takut suaminya akan 
berbuat nusyuz (enggan menggaulinya) 
atau berlaku kasar terhadapnya" (An-Nisä: 
128). Aisyah berkata, "Seorang suami yang 
memiliki banyak istri, kemudian ia merasa 
akan menceraikan istrinya yang dianggap 
kurang penting, kemudian istrinya berkata, 
'Aku halalkan kamu dari kewajiban-kewajiban 
terhadapku.' Maka turunlah ayat ini." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Kezaliman-Kezaliman" 
(46), Bab: Jika seseorang telah memaafkan 
kezaliman, maka ia tidak dapat menariknya 
kembali (11)) 


-Penjelasan-. 

l: Bersikap kasar atau enggan bergaul 
dengan istri karena benci dan mencegah hak- 
hak istri. 

liiljci : Jarang menemani dan berbieara 
dengan istri. 

j&l Üj : Yaitu tidak ingin sering bergaul 
dengan istri, entah karena istri sudah tua, 
berakhlak tidak baik, atau faktor lain. 

ja- jj jji iji dtiii-l: Yaitu kau terlepas dari hak- 
hak suami-istri dan kau tinggalkan aku tanpa 
talak. 


HAD1TS KE-1899 


°j£- iii. 43)1 qJCs. iõoi- -\N\\ 

Ja! 1^3 ÄjT : J\S< 

P " 

:JUi ižjLl jl 

|j£& jij) Šftl ÕJjS 

l$^Lli UJ t jji U^j-T ££ (jUfp- 


Ibnu Abbas sgs meriwayatkan, Sa'id bin 
Jubair berkata, "Ada sebuah ayat yang 
diperselisihkan penduduk Kufah. Maka, aku 
menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan 
ayat itu. Laiu Ibnu Abbas berkata, "Turunlah 
ayat ini (yang artinya), 'Dan barang siapa 
yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya ialah Kahanam.' 
(An-Nisa: 93). Ini adalah ayat yang terakhir 
turun dari surat An-Nisa.' Tidak ada yang 
menghapusnya sedikit pun." 

(HR. Bukhari, Kitab: "Tafsii" (65), Surat: An- 
Nisa' (4), Bab: "Dan barang siapa yang 
membunuh seorang Mukmin dengan sengaja 
maka balasannya adalah neraka Jahanam" 
(16)) 


.Penjelasan. 

ui&Ll b \: Diperdebatkan hukumnya. 


HADITS KE-1900 


j o 4 ° * j*. * ^ ^ 

J\3 4JL& 4JJ\ £$?J ÖP 

yj) 

5jiüs Vj) ajjlj t (^ :j\$j ij£ü iLji 

M) ^ ^ pi*- Jp' 

JaI j\l cJjj L) : jül till Lii (õL 

4311 ji> ^i Liiillj 4 il u5ü Jü 

cy s ^p jjiö «jiu ^i 

Ijjli) aJjS jl (liu. j*ij 6L 


1265 









^ õjj— lj* ...ajl ^6 : j ^jljUiJl 4>^>l) 

(i-*Lill t_>l jjJI <] i jcljoj 

Ibnu Abbas s& berkata, Ibnu Abza berkata, 
"Ibnu Abbas a& pernah ditanya mengenai 
firman Allah (yang artinya), 'Dan barang 
siapa yang membunuh orang mukmin secara 
sengaja maka balasannya adalah Dahanam." 
(An Nisa': 93). Dan firman Allah (yang 
artinya), 'Dan tidak membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang benar sampai 
ayat, 'kecuali orang-orang yang bertobat 
(Al-Furqän: 68-70). 

Maka aku pun menanyakannya. Ibnu Abbas 
menjawab, 'Tatkala ayat ini turun, penduduk 
Mekah berkata, 'Kami telah berpaling dari 
Allah, kärni membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah dan kami telah melakukan perbuatan- 
perbuatan keji. Laiu Allah menurunkan 
ayat (yang artinya), 'Kecuali orang-orang 
yang bertobat, beriman, dan mengerjakan 
amal saleh ...' sampai firman-Nya (yang 
artinya), 'Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Penyayang."' 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsit " (65), Surat: Al- 
Furqan (25), Bab: "Akan dilipat gandakan 
azab untuknya pada hari kiamat" (3)) 


jjiÖ fSUi 

dJJü (ddJl sd-i Jp» -JjS jl £ 55)1 


i + 


i—>U W *j_y ~< l A>-^>-l) 

(li*y* C-1 f}LJI |t£=aj) ,_^JI ^ lj )jjS 


Ibnu Abbas sm menjelaskan ayat (yang 
artinya), "Dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan salam 
kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin."' 
(An-Nisä: 94). Ibnu Abbas berkata, "Ada 
seorang sedang mengembala beberapa 
ekor kambingnya. Ketika melihat barisan 
kaum muslimin, ia langsung memberi salam, 
'Assalõmu 'alaikum.' Namun, mereka langsung 
menangkap dan membunuhnya, kemudian 
mengambil kambingnya. Maka, Allah 
menurunkan ayat (yang artinya), 'Dengan 
harapan kalian mendapatkan kekayaan 
dunia,' yakni kambing-kambing itu." 

(HR. Bukhari, Kitab:"7crferV' (65), Surat: An-Nisa' 
(4), Bab: "Dan janganlah kamu mengatakan 
kepada orang yang mengucapkan "salam" 
kopadamu: "Kamu bukan seorang Mukmin" 
(laiu kamu membunuhnya)" (16)) 


.Penjelasan.-.. 

ia>: Yaitu kami dulu menyekutukan-Nya 
dan kami menjadikan tandingan untuk-Nya. 
Hadits ini menunjukkan tobat orang yang 
bereerita dalam hadits ini diterima. 


.Penjelasan. 

Üdil täA J>j c.: Ilarta benda dunia. 


HADITS KE-1902 


HADITS KE-1901 

:jvl cJj fSCJI £LA\ Jjf \$y 3 


:jül lUla Jj £ jij 1$ 


•" • • ^ ^ i2» 

•*- *4 I ^ %lC 


cJjj «alt 45)1 jl^l tijjü- -Wf 

l^?o> lil tjL^j*il cõIS" Cuš 4j*il #jj& 

" ** ^ 
jU j\5l cJjO tlilJjj JvC- <Ü\5o cAjIj 


1266 









'jJÜ 

<>? 9*^ 

Ijjlj Jl«3 -Oli JjS vjlj \A :5 j^aJI ujUS" T"\ i£jl»iJI <>-^>-l) 

(W*!*' Cf* 


Al-Bara' m berkata, "Ayat ini turun kepada 
kami, yaitu kaum Anshar. ]ika mereka 
menunaikan haji laiu kembali pulang, mereka 
tidak memasuki rumah-rumah mereka dari 
pintu depannya. Tetapi, mereka masuk dari 
belakang. Kemudian datanglah seseorang 
dari kaum Anshar yang ia masuk dari pintu 
depan seakan-akan ia mengubah kebiasaan 
tädi. Maka turunlah firman Allah (yang 
artinya), 'Dan bukanlah kebajikan memasuki 
rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu 
dari pintu-pintunya.'" (Al-Baqarah: 189). 

(HR. Bukhari, Kitab: “Umrah" (26), Bab: Firman 
Allah Ta'ala: "Dan datangilah rumah-rumah 
kalian dari pintu-pintunya" (18)) 

-Penjelasan- 

lj i&i : Maksudnya datang di Madinah. Az- 
Zuhri menjelaskan sebab kenapa mereka 
melakukan hai itu. la menuturkan, “Sejumlah 
orang Anshar ketika berihram untuk umrah, 
mereka tidak boleh terhalang oleh apapun 
dengan langit. Apabila ada seseorang di antara 
mereka berihram laiu ada suatu keperluan 
di rumah, ia tidak masuk rumah melalui 
pintu karena di dalam rumah ada atap yang 
menghalangi antara mereka dengan langit." 

uUju : Maksudnya, mereka dicela karena 
masuk rumah melalui pintu depan saat 
berihram. Mereka menilai mendatangi rumah 
dari belakang sebagai kebajikan. “Akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa," yaitu menjaga diri dari segala 
yang haram dan syubhat. “Dan masuklah 


ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya," 
(Al-Baqarah: 189) tinggalkan tradisi jahiliyah 
karena mendatangi rumah dari belakang 
sama sekali bukan kebajikan. 


FIRMAN ALLAH, ULÄ’IKAL LADZTNA 
YAD’ÜNA YABTAGHÜNA ILA 
RABBIHIMUL WASlLAH 


HADITS KE-1903 


I I v I* ^ J# , , ^ | / •, J * ** 

Jl) 4JJI 

V J 3j y*, W 

(*jj J Cr* J» 


Ibnu Mas'ud ass berkata, "Dahulu ada orang 
yang menyombah jin, kemudian jin yang 
mereka sembah itu masuk Islam. Namun, si 
pcnycmbah jin itu tetap menyembah jin itu 
meskipun jinnya telah masuk Islam." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsii " (65), Surat: Bani 
Israil (17), Bab: "Katakanlah: 'Panggillah 
mereka yang kamu anggap (tuhan) selain 
Allah/" (7)) 


..Penjelasan-- 

ÜL-jli: Kcdekatan. 

& UU õjjuiJ : Al-Jauhari menjelaskan 
dalam Ash-Shihäh, JJSi\ kadang dari golongan 
manusia dan jin. 

e Slji JUIUtj: Manusia yang menyembah. 

: Mereka tidak mengikuti jin-jin yang 
disembah yang masuk Islam. Jin tidak meridai 


1267 








penyembahan yang mereka lakukan, karena 
jin-jin tersebut sudah masuk Islam. 


TENTANG SURAT BARA'AH, 
AL-ANFAL, DAN AL-HASYR 


HADITS KE-1904 

• * > * •. > • + 

* 3 » as» ^ & j» 

* 

<S*" ‘((* 4 r?J Jj« cil) U ££ 

:JV5 lj} jSl S ^I fiU 1&J JJ jä VjSf 
«viil :J\S jJj ^cJjl :JVl JÜ$i :dil 

oL ^ »i v ® V ij«.....a. ' . H i—“lo :j 4>-j>-?) 

(|M>^1I Ii|ll.J^ 


Sa'id bin Jubair berkata, "Aku bertanya 
kepada Ibnu Abbas mengenai surat At- 
Taubah, maka ia menjawab, 'Surat At-Taubah 
adalah Al-Fadhihah (yang membongkar 
kejahatan kaum munafik). la senantiasa 
turun dengan ungkapan, 'wa minhum ..., wa 
minhum ... (Dan di antara mereka ..., dan 
di antara mereka ...).' Hingga mereka pun 
menyangka bahwa tidak ada seorang pun 
yang tersisa dari mereka kecuali disebutkan 
dalam surat tersebut.' 

Kemudian aku bertanya, "Bagaimana 
dengan surat Al-Anfäl?" la menjawab, "Surat 
itu turun pada saat terjadinya Perang Badar." 
Aku bertanya lagi, "Kalau surat Al-Hasyr?" la 
pun menjawab, "Surat itu turun berkenaan 
dengan Bani Nadhir." 

(HR. Bukhari, Kitab: " Tafsir " (65), Surat: Al- 
Hasyr (59), Bab: Telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Abdurrahim (1)) 


-.Penjeiasan--- 

lillil $ : karena surah At-Taubah 
membeberkan aib sejumlah orang. 

jjii õJlj U : Maksudnya ayat-ayat 
berikut, " Dan di antara mereka (orang 
munafik) ada orang-orang yang menyakiti 
hati Nabi (Muhammad).” (At-Taubah: 61). 
"Dan di antara mereka ada yang mencelamu 
tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika 
mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, 
dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba- 
tiba mereka marah ." (At-Taubah: 58). "Dan 
di antara mereka ada orang yang berkata, 
"Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan 
janganlah engkau (Muhammad) menjadikan 
aku terjerumuske dalam fitnah’.” (At-Taubah: 
49). "Dan di antara mereka ada orang yang 
telah berjanji kepada Allah, 'Sesungguhnya 
jika Allah memberikan sebagian dari 
karunia-Nya kepada kami, niscaya kami 
akan bersedekah dan niscaya kami termasuk 
orang-orang yang saleh’.” (At-Taubah: 75). 

J&ty : Maksudnya sebab turunnya surah 
Al-Anfäl. 

£: Dalam perang Badar. 

: Terkait apa surah ini diturunkan. 


AYAT YANG MENGHARAMKAN 
MINUMAN KERAS 


HADITS KE-1905 


: jll SjaJC- £j| oUalM Jlfr lio-L»- -Wo 

Jül 4J1 j^Xa Jt Jlt CJaA- 

Ö\ jiiii u jä-5 


1268 







(Jj- USjUj p pSij aIIc. 4JJI 4JJ\ 

Gjll ol^jl 0^13 Äj^3{3 ÕjU :l 04 C. 

_^*il 6' l) »!*■ !■* v’4 ® ria/«*YI »—>laS” Vt: j (jyliiJt 

(>-.>1y«ijl ^ JiJI L* 


Ibnu Ümar ä& berkata, "Ümar m pernah 
berkhotbah di atas mimbar Rasulullah jg. 
la berkata, 'Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan keharaman khamar yaitu dari 
lima jenis; (perasan) anggur, tamr (minuman 
dari perasan kurma kering), madu, biji 
gandum, dan tepung. Sedangkan khamar 
adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal 
(sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap 
Rasulullah ^ memberikan penjelasan kepada 
kami sebelum beliau meninggal adalah (hak 
waris) seorang kakek, al-kalälah 2 , dan pintu- 
pintu riba.'" 

(HR. Bukhari, Kitab: " Minuman i" (74), Bab: 
Penjelasan bahwa khamar adalah sesuatu 
yang dapat menutup akal (74)) 

.-.Penjelasan.. 

JM ’^jl Jjš ji : Pengharaman khamar telah 
diturunkan dalam firman Allah dalam surah 
Al-Mä'idah, "Hai orang-orang yang beriman, 
s(meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nosib dengan 
panah, adalah termasuk perbuatan setan. 
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al- 
Mä'idah: 50). Khamar adalah sesuatu yang 
menutupi akal. Apa pun yang menutupi akal, 
haram dikonsumsi karena akan merusak 
ibadah yang dituntut untuk dilakukan 
seorang hamba. 

cõtfj: Maksudnya tiga permasalahan. 
õli}: Aku mengharapkan. 


li* i. \1$\ xji : Menjelaskan hukumnya kepada 
kami, karena jika Nabi memberikan 
penjelasan terkait hukum-hukum sejumlah 
hai tersebut, tentu lebih menghindari 
larangan ijtihad, meski orang yang berijtihad 
mendapat pahala. 

ji-i: Maksudnya apakah kakek menghalangi 
saudara lelaki, terhalang oleh saudara lelaki, 
ataukah berbagi bersama saudara lelaki. 
Mereka banyak berselisih terkait masalah ini. 

žft&lij: Yaitu orang yang tidak memiliki anak 
ataupun ayah, atau tidak memiliki anak-anak 
paman yang jauh, atau yang lain. 

Ujli Jt J>\j %: Yaitu riba fadhl, karena riba 

nasi'ah disepakati di antara mereka. Semoga 
Allah meridai mereka. 


HADITS KE-1906 


Ui jj -AVI 

jloJa.-»- jljjb) eXb jl cLJLä | L.w. Žj 

-•" I* *y - * ."ii ,• • t/f /• »i i*i 

fji bjji <3. 

tublil 

«■* «" T#» 

-'** ° i-li- 

õi iA **j 

(j*»- (jl Jä <_>l, A 11: j U <^š-l) 


Abu Dzar dari Qais berkata, "Aku telah 
mendengar Abu Dzar m bersumpah bahwa 
ayat : 'Inilah dua golongan (Mukmin dan 
kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar 
mengenai Rabb mereka .' (Al-Hajj: 19) turun 
mengenai orang-orang yang berperang 
tanding pada Perang Badar, yaitu Hamzah, 
Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits menghadapi 
Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan 
Al-Walid bin Utbah." 


(HR. Bukhari, Kitab: "Peperangan" (64), Bab: 
Terbunuhnya Abu Jahi (8)) 


2 Orang meninggal dunia yang sudah tidak punya anak atau 
orang tua, bankan keponakan dari pamannya yang jauh. 


1269 






INDEKS 


Indeks 
Abu Dahal 
Adam 


Adn 

Al-Asy'ariyin 

Al-haraj 

Al-Mufashshal 

Al-Qur‘an 

Al-'urwat al-wutsqa 
Arsy 

Ar-Rayyan 

Asyura' 


Azan 


Azl 

Badar 


Baiatur Ridhwan 
Bakhil 

Bekam 

Dahr 

Dajjal 


Daud 

Diyat 

Dzatur Riqä' 


Nomor Hadits 

: 16, 1145, 1172, 1178, 
1592,1782 

: 70, 102, 114, 118, 
119, 120, 133, 621, 
622, 623, 707, 757, 
758, 935,1063,1093, 
1449, 1527, 1700, 
1701, 1788, 1805, 
1807 

: 113,1467 

: 1070 

: 1710,1711 

: 470 

: 101, 451, 452, 453, 
641, 1060 

: 1615 

: 120, 580, 1534, 1535, 
1603, 1741, 1749 


: 606, 708 


688 , 

689, 

690, 

691, 

692, 

693, 

694, 

695, 

696 




214, 

215, 

216, 

238, 

251, 

280, 

334, 

358, 

382, 

391, 

404, 

419. 

420, 

428, 

437, 

479, 

480, 

486, 

507, 

508, 

662, 

663, 

664, 

1186, 

1188 




913, 1 

714,915 


384, 

537, 

948, 

1111 , 

1145, 

1172, 

1176, 

1178, 

1292, 

1464, 

1622, 

1762, 

1763, 

1783, 

1826, 

1866, 

1904, 

1906 


70 




600, 

1062, 

1063, 


1116 

: 1015, 1421 
: 714, 715, 719, 721 
: 104, 105, 107, 108, 
344, 345, 346, 524, 
871, 1641, 1731, 

1850, 1852, 1854, 
1855, 1856, 1857, 

1858,1859,1860 
: 456, 1121 

: 868, 1085, 1088, 

1089, 1095 
:483, 484,1192 


Dzatus Salasil 
Dzulhijjah 
Dzul Hulaifah 

Dzul Khalashah 

Dzul-yadain 

Fa'i 

Fathu Mekah 


Fidyah 

Ghanimah 


Ghassan 

Ghulõl 

Habasyah 

Hadyu 

Haid 


Haji Wada’ 


Hawa 

Heraclius 

Hijaz 

Hijrah 


Hilal 

Hindun binti Utbah 

Hisab 

Hudaibiyah 


Hunain 


Ibnu sabil 
Ibnu Shayyad 


: 1542 

: 659, 761, 777, 1094 
: 400, 677, 734, 735, 
737, 768, 852, 1286 
: 1609, 1841 
: 337 

: 614, 1194 

: 193, 417, 457, 634, 
635, 790, 859, 860, 
862, 1018, 1219, 

1434 

: 702, 750 

: 10, 74, 599, 634, 635, 
638, 782, 1070, 1141, 
1142, 1149, 1164, 

1227, 1229, 1230, 
1243, 1265, 1286, 
1292, 1739, 1848 
: 944, 945, 1762 
: 1201 

: 305, 514, 556, 558, 
1843 

: 762, 763, 766, 781 
: 49, 166, 168, 169, 
170, 173, 174, 189, 
190, 192, 293, 386, 
511, 755, 756, 757, 
759, 763, 835, 836, 
837, 936, 937, 951 
: 44, 755, 756, 768, 
779, 784, 800, 808, 
809, 822, 844, 845, 
854, 948, 1053 
: 935 
: 1162 
: 1000,1839 
: 547, 636, 784, 859, 
1053, 1218, 1219, 

1220, 1221, 1434, 

1464, 1627, 1892 
: 653, 656, 671, 738, 
1873 

: 115,1116 
: 131,953, 1827 
: 46, 744, 771, 782, 
1167, 1168, 1213, 

1215 

: 635, 636, 637, 782, 
1075, 1144, 1163, 
1624, 

: 626,1056 
: 1851, 1852 


1270 







Ibrahim 

: 92, 102, 

103, 106, 

Khandaq 

: 366, 

1156, 

1183, 


118, 119, 

120, 227, 


1223, 

1322 



228, 336, 

530, 768, 

Khidhir 

: 1539 




774, 840, 

841, 842, 

Khilafah 

: 766, 

194 



863, 864, 

1387, 1467, 

Kiamat 

: 5, 68, 

70, 93, 97, 114, 


1495, 1529, 1530, 


115. 

118, 119 

120, 


1531, 1538, 1580, 


121. 

122, 126 

141, 


1818 



305, 

440, 496 

528, 

Iddah 

: 937, 949 



576, 

577, 578 

594, 

Idul Adha 

: 49, 507, 

697, 698, 


617, 

626, 643 

708, 


966,1281 



753, 

859, 913 

914, 

Idul Fitri 

: 49, 505, 

506, 508, 


1038, 

1076, 

1092, 


697, 698, 966 


1093, 

1132, 

1133, 

Ihram 

: 732, 737, 

739, 740, 


1147, 

1201, 

1202, 


741, 743, 

746, 751, 


1226, 

1227, 

1231, 


752, 754, 

755, 762, 


1350, 

1351, 

1365, 


763, 766, 

768, 769, 


1366, 

1367, 

1368, 


773, 775, 

776, 781, 


1457, 

1534, 

1535, 


803, 891 



1624, 

1638, 

1666, 

Ihsan 

: 5 



1667, 

1672, 

1673, 

Injil 

: 99 



1693, 

1709, 

1710, 

Isa 

: 17, 95, 96 

102, 103, 


1711, 

1761, 

1773, 


104, 106, 

115, 118, 


1774, 

1776, 

1777, 


119, 120, 

526, 1528, 


1778, 

1789, 

1811, 


1654 



1818, 

1819, 

1821, 

Iqamat 

: 212, 214, 

216, 241, 


1822, 

1831, 

1835, 


327, 329, 

334, 350, 


1836, 

1839, 

1841, 


352, 420, 479, 480 


1842, 

1844, 

1845, 

Dahannam 

: 69, 114, 

115, 357, 


1850, 

1861, 

1862, 


358, 522, 

579, 652, 


1863, 

1864, 



1211, 1337, 1424, 

Kiblat 

: 148, 

149, 150, 

245, 

\ 

1426, 1467, 1762, 


288, 

301, 302, 

303, 


1808, 1810, 1899, 


319, 

320, 322, 

336, 


1900 



408, 839 


Janin 

: 1095, 1096 

, 1441 

Kisra 

944, 1847, 1848 

]awämi'u! kalim 

: 300 


Khaibar 

71, 74 

,331,864 

,889, 

Dibril 

: 5,102,103 

,110,111, 


900, 999, 1000, 

1024, 


112, 226, 

257, 258, 


1056, 

1085, 

1149, 


354, 355, 

469, 577, 


1159, 

1161, 

1180, 


578, 1156, 1173, 


1181, 

1262, 

1265, 


1242, 1308, 1490, 


1267, 

1268, 

1269, 


1575, 1589, 1593, 


1557, 

1558, 

1627, 


1594, 1616, 1617, 


1728, 

1762 



1684,1685 

, 1692 

Kurban 

697, 

759, 762, 

763, 

3ihad 

: 606, 859, 1080,1218, 


766, 

768, 771, 

772, 


1219, 1230, 1233, 


773, 

781, 829, 

831, 


1878 



832, 833, 834, 

1094, 

3umrah 

: 758, 763, 

805, 813, 


1270, 

1279, 

1281, 


816,817,822, 823 


1287, 

1288, 

1289, 

Dunub 

: 171, 176, 

177, 178, 


1290 




207, 208, 

210, 352, 

Laiiatul Qadar 

723, 724, 725, 726 


396, 677 


Lata 

1068 



Khamer 

: 106, 464, 

578, 1017, 

Luth 

92, 1530 



1108, 1109, 1018, 

Madzi 

175, 761 



1019, 1293, 1303, 

Mahsyar 

1817 




1308,1709 

1905 

Mani 

165,197,198,913, 

1695 


1271 





Masjidil Aqsha 

298, 848, 882 


Masjidil Haram 

298, 848, 882, 

1607, 


1782 


Masjid Nabawi 

582, 848, 882 


Masjid Quba’ 

883 


Miqat 

734 


Mizan 

580 


Mizmar 

456 


Muhöqalah 

992, 995 


Mukhäbarah 

992 


Mulamasah 

965, 967 


Munabadzah 

965, 967 


Musa 

102, 103, 104, 

105, 


106, 118, 131, 

194, 


637, 692,1532, 

1533, 


1534, 1535, 

1539, 


1556, 1700 


Musailamah Al-Kadzab 

1465 


Mut'ah 

888, 889, 1262 


Muzäbanah 

987, 989, 990, 

992, 


995 


Najasyi 

311, 555, 556, 

557, 


1627 


Nifas 

566, 948 


Persia 

33, 1650, 1847, 

1848 

Qaza' 

1373 


Raihanah 

460 


Rajab 

10, 785, 1094, 1291 

Rajam 

922, 955, 1101, 

1102, 


1103, 1104, 1105 

Ramadhan 

5, 6, 8, 9, 10, 

426, 


435, 652, 653, 

657, 


659, 678, 679, 

680, 


688, 689, 694, 

703, 


711, 713, 722, 

724, 


725, 726, 727, 

728, 


729, 730, 786, 

1404, 


1490 


Riba 

56, 1017, 1025, 

1027, 


1467, 1905 


Rikaz 

1112 


Romawi 

945, 1162, 

1847, 


1848 


Ruqyah 

1416, 1420 


Safar 

265, 398, 409, 1251 

Sahur 

431,664, 665, 666 

Sakinah 

458, 1182 


Sarah 

1531 


Siwak 

143,144, 1198, 

1329, 


1463, 1890 


Sulaiman 

314, 1072, 

1073, 


1121, 1677 


Syahid 

74, 85, 547, 

1030, 


1231, 1238, 1247, 

1585, 1763, 1764 


Syam 

148, 150, 304, 

408, 


573, 734, 735, 

876, 


1162, 1434, 

1607, 


1762 


Sya'ban 

656, 703, 711, 

712, 


1094 


Syighar 

893 


Tabuk 

880, 1069, 

1089, 


1469, 1556, 1762 

Tahajud 

440 


Tahalul 

739, 755, 761, 891 

Talbinah 

1431 


Talbiyah 

736, 738, 805, 806 

Tarwiyah 

738, 824 


Taurat 

1104, 1886 


Telaga 

632, 636, 879, 

1176, 


1210, 1475, 

1476, 


1478, 1479, 

1480, 


1481, 1482, 

1483, 


1484, 1485 


Thaif 

1165, 1407 


Thawaf 

739, 755, 757, 

758, 


759, 763, 764, 

766, 


768, 771, 772, 

774, 


775, 776, 779, 

794, 


795, 796, 800, 

801, 


802, 803, 835, 

836, 


837, 840, 854 


Tha’un 

871, 1248, 1433 


Tsarid 

1574 


Uhud 

547, 577, 579, 

864, 


880, 1169, 

1173, 


1187, 1223, 

1241, 


1464, 1469, 

1480, 


1488, 1562, 

1606, 


1649, 1769 


Ummul Kitab 

421, 


Utrujah 

460 


Uza' 

1068 


Walimah 

899, 900, 902, 

906, 


907, 1292 


Wishal 

670, 671, 672, 

673, 


674 


Witir 

289, 406, 418, 

426, 


427, 431, 432, 

433, 


438 


Wuquf 

686, 761, 765 


Wustha 

365 


Yahya 

103, 459 


Yunus 

1536,1537 


Yusuf 

92, 103, 238, 

239, 


242, 392, 1530, 

1538, 


1763, 1783 


Zam-zam 

1315 



1272 









KATALOG DALAM TERBITAN 
Muhammad Abdul Baqi 

Muttafaqun 'alalh Shahih Bukhari Muslim / 
Muhammad Abdul Baql; allh bahasa, Muhammad 
Suhadl, Anas Hablbl, Tony Tlmur; edltor, Syahlrul 
Alim Al-Adlb, Yaslr Amri, Andi WIcaksono. - 
Jakarta: Ummul Qura, 2014. 

1272hlm,;27cm. 

Judul asll : ALIuluii wa al-matjanu (ima 
ttta(aqo'alayhl asysyaykhanl at-bukhariyyu wa 
musllmun 

ISBN 978-602-7637-33-7 

1. Hadls Bukhari — Kumpulan. 

2. Hadls Muslim — Kumpulan. 

I. Judul. IL Muhammad Suhadl. 

IIL Anas Hablbl. IV. Tony Tlmur. 

V. Syahlrul Allm Al-Adib. 

VI Vasir Amri. VII. Andi WIcaksono. 


297.221 


MUTTAFAQUN 'ALAIH 

SHAHIH BUKHARI MUSLIM 


Judul asll: 


*3* jtfl 13 jSjUl 


AA/uTub wa al-morjanu Iima tttafaqa‘alayhl 
asysyaykhanl aHnikharfyyu wa musllmun 


Penyusun: 

Muhammad Fuad Abdul Baql 
Allh Bahasa: 

Muhammad Suhadl, Anas Hablbl, Tony Tlmur 
Edltor: 

Syahlrul Allm Al-Adlb, Yaslr Amri, Andi WIcaksono 
Tatalatak: 

Hapsoro Adlyanto 
Dasaln sampul: 

AREZAdesIgn 

Penerblt: 

BEIRUT 


Catakan I: 

Februari 2015 M / Jumadll Awwal 1436 H 


Kelompok: 


HAK TERJEMAHAN 
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 

^Beirut 

/Voublishing 


Jl. Pondok Ranggon Nai 1, RT.01 RW.01 
Pondok Ranggon, Clpayung, Jakarta Tlmur 
HP. 08112639000 


EBMlIIffl 


Dlstfibusl: (0271) 765 3000, Fax. (0271) 741297 
E-Mail: penerbItaqwam@yahoo.com 




Beirut 

publlshing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


[Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beiru 

publishiiij 


Beirut 

publishing 


peirut 

'ublishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


Beirut 

publishing 


^Beirut 

^ publishing 


^Beirut 

r publishing 


^eirut 

£ publishing 


T- 


^Beirut ^Jeirut ^Beii 

F publishing F publishing F publis 



J 



“Umat Islam telah bersepakat atas kesahihan kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim 
kewajiban untuk mengamalkan keduanya.” (Imam An-Nawawi) 


“Seluruh ulama dari segala penjuru sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih setelah 
Al-Quran selain Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.” (Imam Al-Aini) 

Kitab Muttafaqun 'Alaih ini merupakan terjemahan dari kitab Al-Lu'lu‘ wa Al-Marjan. Berisi 
himpunan hadits-hadits sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karenanya, tak 
berlebihan rasanya jika buku ini disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab ini 
disusun oleh ulama pakar hadits dari Mesir, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi (w. 1388 H). 
Beliau berhasil menghimpun sejumlah 1906 hadits dalam kitab ini. 

Berbeda dengan versi lainnya, buku ini dilengkapi syarh lafzhiyyah —semacam tafsir 
singkat—untuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipandang penting. Sejumlah fitur 
unggulan yang memberi nilai tambahjuga disertakan, seperti: 

■ Biografi Imam Bukhari dan Muslim serta para sahabat periwayat hadits terbanyak. 

■ Rekomendasi dan keterangan para ulama terkait hadits-hadits yang disepakati Bukhari dan 
Muslim 

■ Pengantarringkasseputarilmu mushthalah hadits. 

■ Indeks hadits serta penomoran sesuai dengan kitab Ash-Shahih yang menjadi rujukan 
primernya. 


Muhammad Fuad Abdul Baqi merupakan seorang pakar penyusun indeks di bidang Sunnah Nabawiyah dan 
juga ayat-ayat al-Quran. Berasal dari Mesir dan pernah mengajar di sejumlah madrasah di sekitar Kairo. 
Pernah bekerja sebagai penerjemah bahasa Arab dari bahasa Prancis untuk Bank Pertanian di Kairo dari tahun 
1905 hingga 1933. Setelah berhenti dari pekerjaan tersebut, beliau mulai aktif di bidang penulisan dan riset. 
Dikenal sebagi seorang yang rajin berpuasa, bersemangat gigih, serta tekun dalam menggapai cita-citanya. 
Sampai-sampai penglihatannya menjadi kaburdan akhirnya buta setelah begitu banyak membaca dan 
menelaah kitab-kitab. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di Kairo pada 1968. 

Karya-karya pentingnya: Miftah Kunuz As-Surmah, karya orientalis yang berhasil diterjemahkan dari bahasa 
Inggris ke dalam bahasa Arab; Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an, berisi indeks kata-kata kunci di dalam 
Al-Qur’an; Al-Lu'lu' wa Al-Marjan fi Ma Ittafaqa ‘alaihi Asy-Syaikhan, yaitu kitab asli dari buku ini; 
Mujam Gharib Al-Qur'an, berisi indeks kata-kata yang ‘sukar’ dipahami dari Al-Qur’an; Indeks untuk kitab 
Muwaththa' Malik) Indeks untuk kitab Sunan Ibn Majah ; 

Indeks untuk kitab Shahih Muslim dengan sedikit uraian. 



IS 


BN TPiB-b 


2-7L.37-33 


786027 637337 


-7 







































